Beirut 

publishing 



MUTTAFAQU N ALAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 


Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati Imam Bukhari & Imam Muslim 


MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQI 








MUTTAFAQUN ALAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 




MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQi 


DAFTAR ISI 


Daftar Isi — Hi 
Pengantar Penerbit — xxvii 
Testimoni Para Ulama Terhadap Kitab Al- 
Lu'lu' Wai Marjan dan Shahihain(Shahih 
Al-Bukhari dan Shahih Muslim) — xxviil 

Biografi Imam Bukhari dan Muslim — xxx 
Tujuh Perawi HaditsTerbanyak— xxxiii 
Pengantar Singkat Seputar Hadits — xxxvi 


MUKADIMAH 

Dosa Besar Berdusta Atas Nama Rasulullah — 
43 


BAB 1 

IMAN 

Makna Iman dan Karakteristiknya — 45 
Shalat Lima Waktu Salah Satu Rukun Islam — 

46 

Iman yang Dapat Memasukkan ke Surga — 

47 

Islam Dibangun di Atas Lima Perkara — 48 
Perintah Beriman Kepada Allah dan Rasul- 
Nya, Syariat Islam, dan Mendakwahkannya 
— 48 

Mendakwahkan Dua Kalimat Syahadat dan 
Syariat Islam — 49 


Perintah Memerangi Manusia hingga Mereka 
Mengatakan "Tiada llah (yang Berhak 
Diibadahi) Selain Allah dan Nabi Muhammad 
adalah Utusan Allah" — 50 
Sahnya Islam Seseorang yang Baru 
Bersyahadat Saat Menjelang Kematian 
Sebelum Sekarat dan Tidak Boleh 
Memohonkan Ampun Bag! Orang Musyrik — 
52 

Menghadap Allah dengan Keimanan Tanpa 
Keraguan akan Masuk Surga dan Diharamkan 
Masuk Neraka — 53 
Cabang-Cabang Iman — 56 
Ragam Amal Utama Dalam Islam — 56 
Merasakan Manisnya Iman — 57 
Mendntai Rasulullah Melebihi Cinta Kepada 
Orang Lain — 57 

Mencintai Kebaikan untuk Saudara 
Sebagaimana Mencintainya untuk Diri 
Sendiri adalah Bagian dari Iman — 57 

Memuliakan Tetangga, Tamu, dan Berkata 
Baik Atau Diam adalah Bagian dari Iman — 58 
Keutamaan Orang-Orang Beriman dan 
Penduduk Yaman — 59 

Islam Itu Nasihat — 60 

Kesempurnaan Iman Lenyap dari Orang yang 

Sedang Melakukan Maksiat — 60 

Sifat Orang Munafik — 61 

Orang yang Berkata, "Wahai Kafir," Kepada 

Saudaranya — 62 

Orang yang Tidak Mengakui Ayahnya — 62 


HI 



Mencaci Seorang Muslim adalah Kefasikan 
dan Membunuhnya adalah Kekufuran — 63 

Larangan Kembali Pada Kekafiran 
Sepeninggal Rasulullah dengan Saling 
Membunuh — 63 

Kekafiran Orang yang Berkata, "Kami Diberi 
Hujan karena Bintang" — 64 

Mencintai Kaum Anshar Sebagian dari Iman 

— 65 

Iman Berkurang dengan Berkurangnya 
Ketaatan — 65 

Beriman Kepada Allah adalah Amalan Paling 
Utama — 66 

Syirik, Dosa Paling Besar dan Terburuk — 67 
Dosa-Dosa Besar dan yang Terbesar — 68 

Orang yang Meninggal Tanpa Menyekutukan 
Allah akan Masuk Surga — 69 

Haram Membunuh Orang Kafir Setelah la 
Mengucapkan LS llaha IllallSh — 71 

Siapa yang Memerangi Kami Maka la Bukan 
dari Golongan Kami — 72 

Larangan Memukul Pipi, Merobek Baju, dan 
Berseru dengan Seruan Jahiliyah — 73 

Larangan Namimah (Mengadu Domba) — 74 

Tiga Golongan yang Tidak akan Dilihat dan 
Disucikan Oleh Allah Pada Hari Kiamat — 74 
Larangan Bunuh Diri — 75 

Larangan Keras Ghulul (Mencuri Ghanimah) 

— 78 

Apakah Perbuatan yang Dilakukan Pada Masa 
Jahiliyah Mendapat Hukuman? — 79 

Islam, Hijrah, dan Haji Bisa Menghapus Dosa- 
Dosa Sebelumnya — 80 

Amal Orang Kafir yang Masuk Islam —81 
Iman yang Jujur dan Ikhlas — 81 

Allah Memaafkan Apa yang Terlintas Dalam 
Hati Selama Belum Dikerjakan — 82 

Seseorang Berniat Kebaikan akan Ditulis 
Sebagai Kebaikan — 82 

Cara Mengelakkan Bisikan Was-Was Dalam 
Keimanan — 83 


Neraka Bagi Orang yang Mengambil Hak 
Orang Muslim dengan Sumpah Palsu — 83 

Terbunuh karena Membela Harta, Mati 
Syahid — 84 

Pemimpin yang Menipu Rakyat Masuk 
Neraka — 85 

Ketika Amanah dan Iman Dicabut dari Hati 
dan Petaka Menimpa Hati — 85 

Islam Pada Mulanya Asing dan akan Kembali 
Asing — 86 

Merahasiakan Keimanan Bagi Orang yang 
Takut — 87 

Mendahulukan Orang yang Lemah Iman — 
88 

Bukti Kenyataan Terhadap Suatu Dalil 
Membuahkan Ketenangan Hati — 89 

Keistimewaan Nabi Muhammad dan Wajib 
Mengimaninya — 89 

AkanTurun Nabi Isa untukMenegakkan 

Syariat Nabi Muhammad ^ — 90 

Ketika Keimanan Tak Lagi Diterima — 91 
Kronologi Turunnya Wahyu Pertama — 92 
Isra' Mi'raj — 96 

Al-Masih Isa Bin Maryam dan Al-Masih Ad- 
Dajjal— 103 

Sidratul Muntaha — 105 

Apakah Nabi Melihat Allah Pada Malam Isra' 

— 105 

Orang Mukmin Pasti Melihat Allah di Akhirat 

— 107 

Cara Melihat Allah di Akhirat — 1 07 

Kepastian Adanya Syafaat dan Keluarnya 
Orang yang Bertauhid dari Neraka — 114 

Orang yang Terakhir Keluar dari Neraka — 
114 

Tingkat Terendah Penduduk Surga — 115 

Nabi Menyimpan Syafaat untuk Umatnya 
Pada Hari Kiamat — 121 

Peringatkan Kerabatmu yang Dekat — 121 
Syafaat Nabi untuk Abi Thalib dan 
Meringankan Siksanya — 1 23 


IV 



Penghuni Neraka yang Paling Ringan 
Siksanya — 124 

Berwali Kepada Kaum Mukmin dan Berlepas 
Diri dari Musuh Mereka — 124 

Adanya Sebagian Muslim yang Masuk Surga 
Tanpa Siksa dan Hisab — 124 

Firman Allah Kepada Adam, Keluarkan Orang 
yang Masuk Neraka dari Tiap 1 000, 999 Orang 
— 127 


BAB 2 

THAHARAH 

Wajib Bersuci untuk Shalat — 1 29 
Tata Cara Wudhu yang Sempurna — 129 
Tata Cara Wudhu Nabi Muhammad ^§—130 

Istintsar dan Istijmar Dalam Jumlah Ganjil — 
130 

Kewajiban Membasuh Kedua Kaki Secara 
Sempurna — 131 

Anjuran Memperpanjang Cahaya Muka dan 

Kaki Bekas Wudhu — 1 32 

Siwak — 132 

Tuntunan Fitrah — 133 

Adab Buang Air — 1 34 

Larangan Beristinja' dengan Tangan Kanan 

— 135 

Mendahulukan Tangan Kanan Dalam 
Berwudhu dan Lainnya — 135 
Istinja' dengan Air — 1 35 
Mengantarkan Air untuk Istinja' — 1 36 
Hukum Jilatan Anjing — 1 38 
Larangan Kencing di Air Menggenang — 1 39 

Wajib Mencud Kendng dan Najis Lainnya Jika 
Ditemukan di Masjid dan Menyudkan Tanah 
Cukup dengan Disiram, Tak Perlu Ditimbun 

— 139 

Hukum Air Kendng Bayi Laki-Laki dan Cara 
Menyudkannya — 139 

Mencud Air Mani Pada Pakaian dan 
Mengeriknya — 140 

Cara Menyudkan Darah Haid — 140 


Bukti Najisnya Kencing dan Wajib 
Menuntaskannya — 141 


BAB 3 

HAID 

Menggauli Istri yang Sedang Haid — 143 

Tidur Satu Selimut dengan Istri yang Sedang 
Haid — 144 

Perempuan Haid Boleh Mengeramasi dan 
Menyisir Kepala Suaminya — 144 

Hukum Madzi — 145 

Orang Junub Boleh Tidur Sebelum Mandi, 
Tapi Disunahkan Wudhu — 145 

Perempuan Wajib Mandi karena Keluar Mani 

— 146 

Tata Cara Mandi Jenabat — 147 

Sunah Menuangkan Air ke Kepala dan 
Lainnya Tiga Kali — 149 
Sunah Bagi Perempuan Mengusap Tempat 
Darah, Setelah Suci, dengan Kain yang 
Diperdkl Misk— 149 

Mandi dan Shalatnya Perempuan yang 
Istihadhah — 150 

Perempuan Haid Wajib Mengqadha' Puasa, 
Tidak Wajib Mengqadha' Shalat — 151 

Orang Mandi Harus Memakai Penutup Kain 
Atau Semisalnya — 151 

Boleh Mandi Telanjang Jika Sendirian — 152 

Menjaga Aurat — 1 53 

Wajib Mandi karena Keluar Mani — 1 53 

Hadits Wajib Mandi karena Keluar Mani; Wajib 
Mandi karena Bertemunya Dua Kemaluan — 
154 

Penghapusan Kewajiban Wudhu karena 
Makan Makanan yang Dipanggang — 1 55 
Apakah Setelah Minum Susu Harus Berkumur- 
Kumur? — 155 

Orang yang Yakin Sudah Wudhu Kemudian 
Ragu-Ragu Apakah Berhadas, Maka la 
Melanjutkan Shalat karena Yakin Telah Suci 

— 156 


v 



Kulit Bangkai Menjadi Suci dengan Disamak 
— 156 

Tayamum — 1 56 

Orang Muslim Tidak Najis — 1 59 

Doa Masuk Kamar Mandi Atau Wc — 160 

Tidur Dalam Keadaan Duduk Tidak 
Membatalkan Wudhu — 160 


BAB 4 
SHALAT 


Permulaan Azan — 161 

Perintah Menggenapkan Bacaan Azan dan 
Mengganjilkan Iqamat — 161 
Perintah Menjawab Azan — 1 62 

Keutamaan Azan dan Setan Lari Ketika 
Mendengarnya — 1 62 

Sunah Mengangkat Tangan di Depan Bahu 
Ketika Takbiratul Ihram, Rukuk, I'tidal, dan 
Bangun dari Tasyahud Awal — 1 63 

Membaca Takbir Setiap Turun dan Bangun 
Dalam Shalat Kecuali Bangun dari Rukuk 
Maka Membaca Sami'allShu Liman Hamidah 

— 163 

Dalil Tidak Mengeraskan Bacaan Basmalah — 
166 

Tasyahud — 166 

Membaca Shalawat Nabi^gSetelah Tasyahud 

— 167 

Bacaan Sami'all&hu Liman Hamidah dan 
Amin — 168 

Mengganti Imam Jika Berhalangan — 1 70 
Jama'ah Boleh Mengangkat Imam Jika Imam 
(Rawatib) Terlambat dan Tidak Khawatir 
Berakibat Buruk — 1 77 

Membaca Tasbih Bagi Laki-Laki dan Tepuk 
Tangan Bagi Perempuan Jika Mengingatkan 
Imam Dalam Shalat — 1 78 
Perintah Memperbagus, Menyempurnakan 
Shalat, dan Khusyuk Dalam Shalat — 178 
Larangan Mendahului Imam dengan Rukuk 
Atau Sujud dan Lainnya — 179 


Menyamakan dan Meluruskan Barisan Shalat 

— 179 

Shaf Perempuan di Belakang Laki-Laki dan 
Dilarang Mengangkat Kepala dari Sujud 
Sebelum Laki-Laki — 180 

Perempuan Boleh Pergi ke Masjid Jika Tidak 
Takut Fitnah dan Tidak Memakai Minyak 
Wangi — 181 

Pertengahan Antara Keras dan Pelan Dalam 
Bacaan Shalat — 181 
Mendengarkan Bacaan — 182 

Mengeraskan Bacaan Dalam Shalat Shubuh 
dan Membaca Surat Al-Jin — 184 

Bacaan Dalam Shalat Zuhur dan Ashar — 1 85 
Bacaan Dalam Shalat Shubuh dan Maghrib 

— 187 

Bacaan Dalam Shalat Isya — 1 88 

Seimbang Dalam Melaksanakan Rukun- 

Rukun Shalat — 191 

Mengikuti Imam — 191 

Bacaan Ketika Rukuk dan Sujud — 192 

Anggota Sujud dan Larangan Melangkupkan 
Rambut dan Pakaian — 192 

Sutrah (Pembatas) untuk Orang Shalat — 1 93 
Shalat Mendekat ke Sutrah (Pembatas) — 
196 

Membujur di Depan Orang Shalat — 197 
Shalat dengan Satu Baju — 1 99 


BAB 5 

MASJID DAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT 

Pembangunan Masjid Nabi |j§ — 202 
Perubahan Arah Kiblat dari Baitul Maqdis ke 
Ka'bah — 203 

Larangan Membangun Masjid di Atas 
Kuburan — 205 

Keutamaan Membangun Masjid — 206 
Sunah Meletakkan Tangan di Lutut Ketika 
Rukuk dan Merenggangkan Jari-Jari — 206 
Haram Berbicara Ketika Shalat — 207 


vi 



Boleh Melaknat Setan Ketika Shalat — 208 

Boleh Membawa Anak Kedl Ketika Shalat — 
209 

Boleh Berjalan Satu Atau Dua Langkah Ketika 
Shalat — 209 

Makruh Meletakkan Tangan di Pinggang 
Ketika Shalat — 210 

Larangan Meludah di Masjid Ketika Shalat 
dan Selainnya — 21 1 

Boleh Shalat Memakai Sandal — 212 

Makruh Shalat dengan Pakaian Bergambar 

— 213 

Makruh Shalat Ketika Makanan Telah 
Dihidangkan — 213 

Larangan Memakan Bawang dan Sejenisnya 

— 214 

Lupa Dalam Shalat dan Sujud Sahwi — 21 5 
Sujud Tilawah — 217 
Zikir Setelah Shalat — 219 

Disunahkah Berlindung dari Azab Kubur — 
219 

Apa Saja yang Kita Harus Berlindung Darinya 
Ketika Shalat — 219 

Sunah Zikir Setelah Shalat dan Tata-Caranya 

— 221 

Bacaan AntaraTakbiratuI Ihramdan Membaca 

Surat Al-Fatihah — 222 

Sunah Menghadiri Shalat dengan Tenang 

dan Larangan Tergesa-Gesa — 222 

Kapan Orang Harus Berdiri untuk Shalat? — 

223 

Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Berarti 
Telah Mendapatkan Shalat Tersebut — 224 
Waktu-Waktu Shalat Lima Wajib — 224 
Anjuran Menunggu Panas Mereda untuk 
Shalat Zuhur — 225 

Sunah Melaksanakan Shalat Zhuhur Pada 
Awal Waktu Ketika Cuaca Tidak Panas — 227 
Sunah Menyegerakan Shalat Ashar — 227 
Ancaman Bag! yang Melalaikan Shalat Ashar 
— 228 


Dalil Orang yang Berpendapat Shalat Wustha 

adalah Shalat Ashar — 228 

Keutamaan Shalat Shubuh dan Ashar — 229 

Waktu Shalat Isya' dan Mengakhirkannya — 
232 

Sunah Menyegerakan Shalat Shubuh dan 

Panjang Bacaannya — 235 

Keutamaan Shalat Jamaah dan Ancaman 

Bagi Orang yang Meninggalkannya — 237 

Boleh Berjamaah Dalam Shalat Sunah Juga 

Shalat di Atas Tikar dan Kain yang Sud — 240 

Keutamaan Shalat Jamaah dan Menunggu 

Shalat (Jamaah) — 241 

Berjalan ke Masjid Itu Menghapus Dosa dan 

Meninggikan Derajat — 242 

Siapa yang Paling Layak Menjadi Imam — 

243 

Sunah Membaca Doa Qunut Pada Setiap 
Shalat Jika Kaum MusliminTertimpa Musibah 
— 243 

Mengqadha' Shalat yang Terlewat dan Sunah 
Menyegerakan Mengqadha'nya — 245 


BAB 6 

SHALAT MUSAFIR DAN TATA CARA 
QASHARNYA 

Mengqashar Shalat di Mina — 250 
Shalat diTempatTinggal Ketika Hujan — 251 
Boleh Menjamak Shalat Ketika Safar — 253 
Menjamak Shalat Ketika Mukim — 254 
Boleh Bubar Shalat dari Sebelah Kanan dan 
Kiri — 254 

Makruh Shalat Sunah Ketika Iqamat — 254 
Sunah ShalatTahiyatuI Masjid, Makruh Duduk 
Sebelum Mengerjakannya, dan Disunahkan 
Kapan Saja — 255 

Sunah Shalat Dua Rakaat Bagi Orang yang 
Baru Tiba dari Perjalanan — 255 

Sunah Shalat Dhuha, Sedikitnya Dua Rakaat 
— 255 


vii 



Sunah Shalat Dua Rakaat Sebelum Shubuh 

— 256 

Keutamaan Shalat Sunah Rawatib Sebelum 
dan Sesudah Shalat Wajib Serta Tata-Caranya 

— 257 

Boleh Shalat Sunah dengan Berdiri dan 
Duduk;Sebagian Rakaat Berdiri dan Sebagian 
Lainnya Duduk — 258 

Shalat Malam dan Jumlah Rakaat yang Nabi 
Kerjakan; Sah Shalat Witir Satu Rakaat — 259 

Shalat Malam Itu Dua-Dua dan Shalat Witir 
Itu di Akhir Malam — 261 

Anjuran Berdoa dan Berzikir Pada Akhir 
Malam yang Merupakan Waktu Mustajab — 
261 

Anjuran Qiyam Ramadhan Atau Shalat 
Tarawih — 262 

Doa Dalam Shalat Malam — 263 

Sunah Memanjangkan Bacaan Dalam Shalat 
Malam — 266 

Tentang Orang yang Tidur Sampai Pagi — 
267 

Disunahkan Shalat Sunah di Rumah Tapi Juga 
Boleh di Masjid — 268 

Orang yang Mengantuk Ketika Shalat 
Sehingga Kesulitan Membaca Al-Qur'an Atau 
Zikir Haros Tidur Atau Duduk Dahulu — 269 

Perintah Mempelajari dan Menghafal Al- 
Qur'an AgarTidak Lupa — 271 

Sunah Memperbagus Suara Dalam Membaca 
Al-Qur'an — 273 

Nabi 3 |g Membaca Surat Ai-Fath Pada Fathu 
Mekah — 274 

Turunnya Ketenangan karena Membaca Al- 
Qur'an — 274 

Keutamaan Penghafal Al-Qur'an — 276 

Sunah Belajar Al-Qur'an Kepada Orang yang 
Pandai dan Mulia — 277 

Keutamaan Mendengarkan, Menangis, dan 
Mentadaburi Al-Qur'an — 277 

Keutamaan Surat Al-Fatihah dan Akhir Surat 
Al-Baqarah Serta Anjuran Membaca Dua Ayat 
Terakhir dari Al-Baqarah — 278 


Al-Qur'an Diturunkan Dalam Tujuh Huruf; 
Keterangan dan Maknanya — 279 
Tartil Dalam Membaca Al-Qur'an dan Tidak 
Tergesa-Gesa; Boleh Membaca Dua Surat 
Dalam Satu Rakaat — 280 

Terkait Bacaan — 281 
Waktu-Waktu Larangan Shalat — 282 
Shalat Dua Rakaat yang Dikerjakan Nabi jgjj 
Setelah Ashar — 283 

Sunah Shalat Dua Rakaat Sebelum Maghrib 

— 285 

Antara Azan dan Iqamah Selalu Ada Shalatnya 

— 285 

Shalat Khauf — 286 


BAB 7 

JUMAT 

Wajib Mandi Pada Hari Jumat Bagi Setiap 
Laki-Laki Baligh — 290 

Memakai Minyak Wangi dan Siwak Pada Hari 
Jumat — 291 

Diam Pada Hari Jumat Saat Mendengarkan 
Khotbah — 293 

Waktu Mustajab Pada Hari Jumat — 293 
Petunjuk untuk Umat Islam Tentang Hari 
Jumat — 294 

Shalat Jumat Ketika Matahari Sudah 
Tergelindr — 294 

Duduk di Antara Dua Khotbah — 295 
Mempersingkat Shalat dan Khotbah — 295 
Shalat Tahiyatul Masjid Ketika Imam Khotbah 
— 296 

Bacaan Dalam Shalat Jumat — 296 


BAB 8 

SHALAT DUA HARI RAYA 

Perempuan Boleh Menghadiri Shalat Dua 
Hari Raya dan Mendengar Khotbah Berlainan 
Tempat dengan Laki-Laki — 300 



Boleh Mengadakan Permainan yang Bukan 
Maksiat Pada Hari Raya — 300 


BAB 9 

SHALAT ISTISQA' 

Mengangkat Kedua Tangan Dalam Doa 
Istisqa' — 303 

Doa Dalam Istisqa' — 303 

Membaca Ta'awudz Ketika Melihat Angin 
(Kencang) dan Awan; Gembira Melihat Hujan 
— 305 

Angin Shaba dan DabOr — 305 


BAB 10 

SHALAT GERHANA 


Tersebutnya Siksa Kubur Ketika Gerhana — 
310 

Surga dan Neraka Diperlihatkan Kepada Nabi 
M Dalam Shalat Gerhana — 31 1 

Panggilan untuk Shalat Gerhana: Ash-Shaiatu 
Jcimi'ah — 314 


BAB 11 

JANAIZ 

Menangisi Mayit — 317 

Sabar Ketika Pertama Ditimpa Musibah — 
318 

Mayit Diazab karena Tangisan Keluarganya 
— 319 

Ancaman Keras Terhadap Niyahah (Ratapan 
Atas Mayit) — 324 

Larangan Bagi Wanita Mengiringi Jenazah — 
326 

Memandikan Mayit — 326 

Mengafani Mayit — 328 

Menutupi Mayit — 329 

Menyegerakan Penguburan Jenazah — 330 


Keutamaan Menyalatkan Jenazah dan 
Mengantarkan Penguburannya — 330 

Orang yang Menyebutkan Kebaikan Atau 
Keburukan Mayit — 331 

Mustarih ( yang Istirahat) dan Mustarih (yang 
Diistirahati) — 331 

Takbir Dalam Shalat Jenazah — 332 
Shalat Jenazah di Atas Kubur — 333 
Berdiri untuk Jenazah — 334 

Tempat Imam Berdiri Ketika Shalat Jenazah 
— 336 


BAB 12 

ZAKAT 

Tidak Ada Kewajiban Zakat Pada Budak dan 
Kuda — 337 

Sosialisasi Zakat dan Penolakan — 338 
Zakat Fitri Berupa Kurma dan Gandum — 339 
Dosa Bagi Orang yang Menolak Zakat — 341 

Hukuman Berat Bagi Orang yang Tidak 
Menunaikan Zakat — 342 

Anjuran Bersedekah — 343 

Ancaman Bagi Orang yang Menumpuk Harta 
Benda — 346 

Anjuran Berinfak dan Bagi Orang yang 
Berinfak akan Diberi Ganti — 347 

Memberi Nafkah Mulai dari Diri Sendiri 
Kemudian Keluarga Kemudian Kerabat — 
348 

Keutamaan Nafkah dan Sedekah Kepada 
Kerabat, Istri, Anak, dan Kedua Orang Tua 
Sekalipun Musyrik — 348 

Sampainya Pahala Sedekah untuk Si Mayit — 
352 

Penjelasan Bahwa Istilah Sedekah Itu Berlaku 
untuk Semua Jenis Kebaikan — 352 

Orang yang Berinfak dan Orang yang 
Menahan Hartanya — 353 

Anjuran Bersedekah Sebelum Tidak Dijumpai 
Lagi Orang yang Mau Menerimanya — 354 


ix 



Diterimanya Sedekah dari Hasil Usaha yang 
Balk dan Pengembangannya — 355 
Dorongan untuk -Bersedekah Meski Hanya 
dengan Separuh Kurma Maupun Satu Kata 
yang Baik,dan Bahwa Sedekah DapatMenjadf 
Penghalang dari Neraka — 356 

Membawakan Sedekah Itu Berpahala dan 
Larangan Keras dari Mencela Orang yang 
Bersedekah Menurut Kesanggupannya — 
357 

Pemberian (Al-Manthah) Terbaik — 358 
Perumpamaan Orang yang Berinfak dan 
Orang yang Bakhil — 359 
Pahala Tetap Diperoleh Meski pun 
Sedekahnya Jatuh ke Tangan Orang yang 
Tidak Berhak Mendapatkannya — 360 

Pahala Bagi Bendahara yang Amanah dan 
Seorang Wanita Jika la Bersedekah dari Harta 
yang Ada di Rumah Suaminya dengan Tidak 
Bermaksud Menimbulkan Kerusakan dan 
Seizin Suami Baik Secara Terang-Terangan 
Maupun Suatu Kebiasaan — 361 
Macam-Macam Sedekah dan Amal Kebajikan 
— 363 

Anjuran Berinfak dan Makruh untuk 
Menghitung-Hitungnya — 364 
Anjuran Bersedekah Meski Hanya Sedikit 
dan Jangan Menahan yang Sedikit karena 
Remehnya — 365 

Keutamaan Bersedekah Secara Sembunyi- 
Sembunyi — 365 

Sedekah yang Paling Utama — 366 
Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan 
di Bawah — 367 

Larangan Meminta-Minta — 369 
Siapakah Orang Miskin? — 370 
Makruhnya Meminta-Minta Kepada Orang 
Lain — 371 

Boleh Menerima Pemberian Tanpa Meminta 
dan Menginginkannya — 372 
Makruh TamakTerhadap Dunla — 372 


Sekiranya Anak Adam Memiliki Dua Bukit 
(Emas), la Masih akan Menginginkan yang 
Ketiga — 373 
Hakikat Kaya — 374 

KhawatirTerhadap Kemewahan Dunia — 374 
Keutamaan Menjaga Diri dari Meminta-Minta 
dan Bersabar — 378 
Tentang Merasa Cukup dan Rida — 378 

Memberi Kepada Orang yang Meminta 
dengan Cara Kasar — 379 
Memberi Kepada Orang yang Dikhawatirkan 
Keimanannya — 380 

Memberi Kepada Mua'laf dan Memerintahkan 
Bersabar Kepada Orang yang Kuat Imannya 

— 381 

Sifat-Sifet Khawarij — 386 

Anjuran Memerangi Orang-Orang Khawarij 

— 392 

Khawarij adalah Seburuk-Buruk Makhluk — 

392 

Haramnya Zakat untuk Nabi Beserta 
Keluarga Beliau (Bani Hasyim dan Bani 
Muthalib) Tapi Tidak untuk Selain Mereka — 

393 

Nabi dan Keluarga Boleh Makan Hadiah yang 
Hadiah Itu Tadinya Sedekah Bagi Orang Lain 

— 394 

Doa untuk Orang yang Datang Membawakan 
Sedekah — 395 


BAB 13 

PUASA 

Keutamaan Bulan Ramadhan — 397 
Wajibnya Berpuasa Ramadhan dan Berbuka 
karena Melihat Hilal — 397 
Jangan Mendahului Ramadhan dengan 
Puasa Sehari Atau Dua Hari — 399 
Terkadang Bilangan Bulan Itu Dua Puluh 
Sembilan Hari — 399 

Dua Bulan yang Tidak akan Berkurang — 400 
Penjelasan Tentang Sifat Fajar — 400 


x 



Keutamaan Sahur dan Sunah 
Mengakhirkannya Serta Anjuran 
Menyegerakan Berbuka — 402 

Habisnya Waktu Berpuasa dan Berakhirnya 
Waktu Siang — 403 

Larangan Puasa Wishal — 405 

Mencium Istri Ketika Puasa Tidak Haram — 
407 

Sahnya Puasa Orang yang Junub Ketika Telah 
TerbitFajar — 408 

Jimak Pada Siang Hari Bulan Ramadhan 
Haram Bagi Orang yang Berpuasa — 409 

Boleh Berpuasa dan Berbuka Pada Bulan 
Ramadhan Bagi Musafir — 41 1 

Pahala Orang yang Berbuka Dalam Safarnya 
—412 

Boleh Memilih untuk Berpuasa Atau Berbuka 
Ketika Sedang Safar — 412 

Sunah Berbuka Pada Hari Arafah Bagi Seorang 
yang Sedang Berhaji Ketika (Wukuf) di Arafah 
—413 

Puasa Hari Asyura' — 414 

Apabila Telanjur Makan Pada Hari Asyura' — 
416 

Larangan Berpuasa Pada Idui Fitri dan Idul 
Adha— 417 

Makruhnya Mengkhususkan Puasa Pada Hari 
Jumat — 418 

Penjelasan Mansukhnya Firman Allah: Wa 
'Alai Ladzina Yuthiqunahu Fidyatun, dengan 
Firman-Nya: Faman Syahida Minkumusy 
Syahra Fal Yashumhu — 418 

Qadha' Puasa Ramadhan Pada Bulan Sya'ban 

— 419 

Mengqadha'kan Puasa Orang yang Telah 
Meninggal — 419 

Orang yang Berpuasa Harus Menjaga Lidah 

— 419 

Keutamaan Puasa — 420 
Keutamaan Berpuasa Fi Sabilillah — 421 
Orang yang Makan, Minum, dan Jimak karena 
Lupa, Puasanya Tidak Batal — 422 


Puasa Nabi Selain Pada Bulan Ramadhan — 
422 

Keutamaan Sehari Berpuasa dan Sehari 
Berbuka — 423 

Puasa Pada Akhir Sya'ban — 427 
Keutamaan Lailatul Qadar — 428 


BAB 14 
I'TIKAF 


I'tikaf di Sepuluh Hari Terakhir Bulan 
Ramadhan — 431 

Waktu Masuk ke Tempat I'tikaf — 431 

Bersungguh-Sungguh Dalam Beribadah di 
Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan — 
432 


BAB 15 
HAJI 


Pakaian yang Haram Bagi Orang yang Ihram 
Haji Atau Umrah — 433 

Miqat Haji dan Umrah — 435 
Talbiyah — 436 

Perintah Bagi Penduduk Madinah untuk 
Berihram dari Masjid Dzul Hulaifah — 436 

Bertalbiyah Ketika Kendaraan Bertolak— 436 
Memakai Minyak Wangi Saat Ihram — 437 

Haram Berburu Bagi Orang yang Ihram — 
439 

Hewan yang Disunnahkan untuk Dibunuh 
Bagi Muhrim (Orang yang Ihram) Atau 
Selainnya, di Dalam Atau di Luar Tanah Suci 

— 442 

Orang Ihram Boleh Mencukur Rambut Kepala 
Jika Mengganggu, Tapi Wajib Membayar 
Fidyah — 443 

Orang Ihram Boleh Berbekam — 444 

Orang Ihram Boleh Membersihkan Badan 
dan Kepala — 445 

Cara Mengafani Orang yang Ihram Jika Mati 

— 446 


xi 



Boleh Berihram dengan Membuat Syarat 
akan Bertahallul Jika Sakit — 446 

Macam-Macam Haji; Ifrad, Tamattu', dan 
Qiran — 447 

Wuquf di Arafah — 454 
Mansukhnya Tahaliul dan Perintah untuk 
Menyempurnakannya — 456 
Boleh Haji Tamattu' — 456 

Kewajlban Membayar Dam (Menyembelih 
Kambing), Atau Puasa Tiga Hari Ketika 
Sedang Berhaji dan Tujuh Hari Ketika Sudah 
di Rumah Jika Tidak Punya Dam — 457 

Orang yang Haji Qiran Tidak Bertahallul 
hingga Orang yang Haji Ifrad Bertahallul — 
459 

Boleh Tahaliul karena Tertahan, dan Boleh 
Juga Qiran — 460 

Ifrad dan Qiran Dalam Haji dan Umrah — 461 

Orang yang Ihram untuk Haji Harus Thawaf 
dan Sa'i Bila Telah Sampai di Mekah — 462 

Bag! yang Telah Thawaf dan Sa'i Diharuskan 
untuk Tetap Dalam ihram dan Tidak 
Bertahallul — 462 

Boleh Umrah Dalam Bulan-Bulan Haji — 464 

Mengalungi Hadyu dan Memberl Tanda 
Ketika Ihram — 465 

Potong Rambut Ketika Umrah — 466 
Niat Ihram Nabi dan Hadyu Beliau — 466 
Waktu dan Jumlah Umrah Nabi ^ — 466 

Keutamaan Umrah Pada Bulan Ramadhan — 
468 

Sunnah Masuk Mekah dari Tsaniyah Ulya 
(Jalan Atas) dan Keluar dari Tsaniyah Sufla 
(Jalan Bawah) — 469 

Ketika akan Masuk Kota Mekah, Disunnahkan 
Bermalam di Dzi Thuwa, Mandi Ketika akan 
Masuk, dan Masuk Pada Siang Hari — 470 
Sunah Lari-Lari Kecil Dalam Thawaf dan 
Umrah — 472 

Sunah Mengusap Rukun Yamani dan Hajar 
Aswad Dalam Thawaf — 473 
Sunah Mencium Hajar Aswad Saat Thawaf — 
474 


Boleh Thawaf dengan Mengendarai Unta 
Serta Mengusap Hajar Aswad dengan 
Tongkat — 474 

Sa'i adalah Rukun Haji, Tidak Sah Bila 
Ditinggalkan — 475 

Orang yang Haji Disunnahkan Terus Menerus 
Membaca Talbiyah hingga Melempar Jamrah 
Aqabah Pada Hari Nahr — 478 

Membaca Talbiyah dan Takbir Ketika 
Berangkat dari Mina ke Arafah —479 
Bertolak dari Arafah ke Muzdalifah Serta 
Sunah Menjamak Maghrib dan Isya di 
Muzdalifah — 479 

Sunah Shalat Shubuh Saat Masih Gelap di 
Muzdalifah — 481 

Sunah Mendahulukan Orang-Orang Lemah 
dan Kaum Wanita Sebelum Keadaan Berjejal 

— 481 

Melempar Jamrah Aqabah dari Dasar Lembah 
dan Bertakbir Pada Setiap Lemparan — 483 
Mencukur Rambut Lebih Utama dari 
Memotong, Tapi Memotong Juga Boleh — 
485 

Sunah Hari Nahr; Melempar Jamrah, 
Menyembelih, Kemudian Mencukur Rambut. 
dan Mencukur Rambut Mulai dari Bagian 
Kanan — 486 

Orang yang Bercukur Sebelum Menyembelih, 
Atau Menyembelih Sebelum Melempar 
Jamrah — 486 

Sunah Thawaf Ifadhah Pada Hari Qurban — 
487 

Sunah Singgah di Al-Muhashab dan Shalat di 
Sana Ketika Bubaran dari Mina — 488 
Wajib Bermalam di Mina Pada Malam-Malam 
Tasyriq, Selain Petugas Pemberi Air Minum 

— 489 

Menyedekahkan Daging, Kulit, dan Pakaian 
Hewan Hadyu (Kurban) — 490 
Menyembelih Unta Dalam Posisi Berdiri dan 
Terikat — 490 

Sunah Mengirim Hadyu ke Tanah Sud, 
Mengikatnya dan Mengaiunginya — 490 


xii 


Boleh Menaiki Binatang Hadyu Jika 
Diperlukan — 491 

Wajib Thawaf Wada', Tapi Kewajiban Itu 
Gugur Bagi Wanita Haid — 492 
Sunah Masuk Ka'bah Bagi Orang yang Haji 
Atau Selainnya, Shalat di Dalamnya, dan 
Berdoa di Sisi-Sisinya — 494 

Membongkar dan Membangun Kembaii 
Ka'bah — 495 

Dinding dan Pintu Ka'bah — 496 
Menghajikan Orang Lemah, Tua, Sakit, Atau 
yang Telah Meninggal — 497 

Haji Hanya Wajib Sekali Seumur Hidup — 498 
Wanita Harus Pergi Bersama Mahramnya — 
498 

Wirid yang Dibaca Setelah Kembaii dari Haji 
— 500 

Singgah dan Shalat di Dzul Hulaifah Sepulang 
dari Haji Atau Umrah — 500 
Orang Musyrik Tidak Boleh Haji dan Orang 
Tidak Boleh Thawaf di Baitullah dengan 
Telanjang — 501 

Keutamaan Haji, Umrah, dan Hari Arafah — 
502 

Tinggal Sementara di Mekah dan Mewariskan 
Rumah — 503 

Setelah Haji dan Umrah, Boleh Tinggal di 
Mekah Tidak Lebih dari Tiga Hari — 503 

Haram Berburu dan Memotong Pepohonan 
di Mekah, Serta Mengambil Barang Temuan 
Kecuali untuk Diumumkan — 503 
Boleh Masuk Mekah Tanpa Ihram — 507 
Keutamaan Kota Madinah, Doa Nabi 
Untuknya, Serta Keharaman Memburu dan 
Menebang Pohonnya — 508 
Anjuran Tinggal di Madinah dan Bersabar di 
Dalamnya — 512 

Madinah Terjaga dari Tha'un dan Dajjal — 
512 

Madinah Menyingkirkan Orang-Orang 
Jahatnya — 513 

Orang Berniat Buruk Terhadap Penduduk 
Madinah akan Dibinasakan Allah — 514 


Anjuran Tinggal di Madinah Setelah Kota- 
Kota Lain Ditaklukkan — 515 
Madinah Ketika Ditinggal Penduduknya — 
515 

Antara Kuburan dan Mimbar Nabi Ada Taman 
Surga — 516 

Gunung Uhud yang Cinta Pada Kami dan 
Kami Cinta Padanya — 517 
Fadhilah Shalat di Masjidil Haram dan Masjid 
Nabawi — 517 

Berkunjung ke Tiga Masjid — 517 
Keutamaan Masjid Quba, Shalat di Dalamnya 
dan Mengunjunginya — 518 


BAB 16 
NIKAH 


Nikah Mut'ah Pernah Dibolehkan Kemudlan 
Diharamkan hingga Hari Kiamat — 521 
Haram Menikahi Dua Wanita Bersaudara, 
Atau Seorang Wanita dengan Bibinya — 522 

Orang yang Sedang Ihram Haram Menikah 
— 523 

Haram Meminang Pinangan Orang Lain 
hingga Si Peminang Mengizinkan Atau 
Meninggalkan Pinangannya — 523 

Haram Nikah Syighar — 523 
Memenuhi Syarat Dalam Pernikahan — 524 
Persetujuan (Nikah) Janda dengan Ucapan 
Sedangkan Gadis dengan Diamnya — 524 
Ayah Menikahkan AnakGadisnya yang Masih 
Kecil — 525 

Mahar Boleh Berupa Pengajaran Al-Qur'an 
dan Cindn Besi; Supahnya Lima Dirham — 
526 

Keutamaan Memerdekakan Budak Kemudian 
Menikahinya — 528 

Pernikahan Nabi dengan Zaenab Binti Jahsy, 
Turunnya Perintah Hijab, dan Ketetapan 
Walimah 'Ursy — 530 

Perintah untuk Menghadiri Undangan — 533 


••• 


XIII 



Wanitayang DitalakTigaTidakBoleh Dinikahi 
Lagi Oleh Suami hingga Dinikahi Oleh Lelaki 
Lain, Digauli, Dicerai, dan Masa Iddahnya 
Habis — 533 

Doa Ketika Berjimak — 534 

Boleh Menyetubuhi Istri dari Depan Atau 
Belakang Asalkan Bukan di Dubur — 535 

Haram Menolak Keinginan Suami untuk 
Jimak — 535 

Hukum 'Azl — 536 


BAB 17 
SUSUAN 


Mahram dari Susuan Sama dengan Mahram 
dari Keturunan — 539 

Susuan Menjadikan Suami yang Menyusui 
Sebagai Mahram Bagi yang Disusui — 540 

Haram Menikahi Putri Saudara Sesusuan — 

541 

Haram Menikahi Anak Tiri dan Saudara Istri 
— 541 

Susuan yang Menjadikan Mahram lalah 
Susuan yang Menghilangkan Kelaparan — 

542 


BAB 18 

ANAK MILIK MAJIKAN DARI BUDAK 
WANITA 

Mengenali Tanda Anak — 544 

Berapa Lama Suami Tinggal dengan Istri yang 
Gadis dan Janda Setelah Akad — 544 

Pembagian Hari dan Malam di Antara Para 
Istri — 545 

Boleh Memberikan Giliran Kepada Madunya 

— 545 

Sunah Menikahi Wanita yang Taat Beragama 

— 546 

Sunah Menikah dengan Gadis — 547 
Wasiat Sabar Menghadapi Wanita — 550 


BAB 19 
TALAK 


Haram Mentalak Istri yang Sedang Haid 
Tanpa Ridanya. Bila Terjadi, Talak Sah Tapi 
Harus Rujuk— 553 

Wajib Membayar Kafarah Bagi Suami yang 
Mengharamkan Istrinya Tapi Tidak Berniat 
Mentalaknya — 554 

Memberi Pilihan (Cerai Atau Tidak) Belum Sah 
Menjadi Talak Kecuali Jika Diniatkan — 556 

lla', Menjauhi Istri, dan Memberi Pilihan (Talak 
Atau Tidak) Kepada Istri — 558 

Istri yang Telah Ditalak Tiga Tidak Berhak 
Mendapat Nafkah — 566 

Masa Iddah Wanita yang Ditinggal Mati 
Suaminya Selesai dengan Melahirkan — 567 

Istri Wajib Berkabung Pada Masa Iddah 
Wafatnya Suami — 568 


BAB 20 
LI'AN 


BAB 21 

MEMERDEKAKAN BUDAK 


Usaha Budak untuk Membebaskan Diri 
Sendiri — 579 

Hak Perwalian Menjadi Milik Orang yang 
Memerdekakan — 580 

Larangan Menjual dan Menghibahkan 
Perwalian — 582 

Budak Haram Berwali Bukan Pada Tuannya 
— 582 

Keutamaan Memerdekakan Budak — 583 


BAB 22 
JUALBELI 


Tidak Sahnya Jual Beli dengan Cara 
Mulamasah dan Munabadzah — 585 


xiv 



Haram Menjual Anak Hewan Dalam 
Kandungan — 586 

Haram Merusak Penjualan Saudara Muslim, 

Menawar Tawarannya, dan Menawar untuk 

Menjerumuskan — 587 

Haram Menghadang Pedagang Sebelum 

Sampai di Pasar — 589 

Penduduk Haram Menjualkan Barang Orang 

yang Baru Datang dari Luar Kota — 590 

Tidak Sah Menjual Dagangan yang Belum 

Sampai di Tangan — 590 

Penjual dan Pembeli Berhak Memilih Selama 

Masih Berada di Tempat Jual Beli — 591 

Jujur Dalam Menjual dan Menjelaskan Barang 

Dagangan — 592 

Orang yang Menipu Dalam Jual Beli — 593 
Larangan Jual Beli Buah yang Belum Terlihat 
BagusTanpa Syarat Dipetik dari Pohonnya — 
593 

Larangan Menjual Kurma Basah dengan 
Kurma Kering — 594 

Menjual Pohon Kurma yang Sedang Berbuah 
— 597 


BAB 23 

LARANGAN MUHAQALAH, 
MUZABANAH, MUKHABARAH, DAN 
MENJUAL BUAH YANG BELUM TERLIHAT 
BAGUS 

Menyewakan Tanah — 599 
Menyewa Tanah dengan Makanan — 601 


BAB 24 

MUSAQAT 

Menyerahkan Tanah Kepada Orang untuk 
Digarap Kemudian Memberikan Sebagian 
Hasilnya — 603 

Keutamaan BercocokTanam — 605 
Menghindari Penyakit Tanaman — 605 
Anjuran Merelakan Utang — 605 


Orang Boleh Mengambil Barang Miliknya dari 
Orang yang Pailit — 607 
Keutamaan Memberi Tempo Bagi Orang 
yang Belum Dapat Membayar Utang — 607 
Orang yang Mempunyai Harta Haram 
Menunda Pembayaran Utang — 608 
Haram Menjual Air yang Melimpah — 608 
Haram Makan Hasil Penjualan Anjing Serta 
Upah Dukun dan Pelacur — 609 
Perintah Membunuh Anjing — 610 
Halalnya Upah Membekam — 61 1 
Haram Menjual Khamer — 61 1 
Haram Menjual Khamer, Bangkai, Babi, dan 
Patung — 61 2 
Riba — 613 

Larangan Menjual Perak dengan Emas Secara 
Utang — 613 

Menjual (Barter) Makanan — 614 
Mengambil yang Halal dan Meninggalkan 
yang Syubhat — 61 7 

Menjual Unta Tapi Masih Dikendarai Sampai 

Tempat Tujuan — 618 

Membayar Utang dengan Harta yang Lebih 

Baik — 620 

Gadai — 621 

Salam (Salaf) Atau Pinjaman — 621 
Larangan Bersumpah Dalam Jual Beli — 622 
Syufah — 622 

Menancapkan Kayu di Tembok Tetangga — 

623 

Haram Menzalimi dan Merampas Tanah 
Orang — 623 . 

Lebar Jalan Umum Jika Ada Perselisihan — 

624 


BAB 25 

FARA'IPH (WARISAN) 

Memberikan Bagian Kepada Pemiliknya — 
625 

Warisan Kalalah — 625 


xv 



Ayat yang Terakhir Kali Turun lalah Tentang 
Kalalah — 626 

Harta yang Ditinggalkan Orang Mati untuk 
Ahli Warisnya — 626 


BAB 26 
HIBAH 


Makruh Membeli Kembali Sesuatu yang 
Telah Disedekahkan — 629 

Haram Menarik Kembali Sedekah dan Hibah, 
Kecuali yang Diberikan Kepada Anak — 630 

Makruh Mengutamakan Sebagian Anak 
Dalam Hibah — 630 

Al-'Umra (Perawatan Bangunan Selama 
Hidup) — 631 


BAB 27 

WASIAT 

Mewasiatkan Sepertiga Harta — 633 
Pahala Sedekah Sampai ke Mayit — 635 
Wakaf— 635 

Tidak Berwasiat Jika Tidak Punya Sesuatu 
yang Diwasiatkan — 636 


BAB 28 

NAZAR 

Perintah Melaksanakan Nazar — 641 

Larangan Bernazar dan Nazar Tidak Dapat 
MenolakTakdir Sedikit Pun — 641 
Nazar Berjalan Kakl ke Ka'bah — 642 


BAB 29 
SUMPAH 


Larangan Bersumpah dengan Selain Allah — 
645 


Siapa yang Terlanjur Bersumpah dengan Lata 
dan Uza Hendaklah la Segera Mengucap L§ 
lldha Wallah — 646 

Menebus Sumpah dan Mengerjakan yang 
Lebih Baik dari Sumpahnya — 646 

Pengecualian (Ucapan Insya Allah Setelah 
Bersumpah) — 649 

Larangan Meneruskan Sumpah yang 
Menyusahkan Keluarganya Meski Tidak 
Haram — 650 

Nazar Orang Kafir dan Apa yang Harus 
Diperbuat Jika la Masuk Islam — 650 
Ancaman Keras Bagi Orang yang Menuduh 
Budaknya Berzina — 651 

Memberi Makan dan Pakaian Kepada 
Budak Seperti yang Dipakai Tuan, dan Tidak 
Membebani Pekerjaan yang Tidak Dimampui 
— 651 

Pahala Budak Jika Jujur Pada Tuannya — 652 

Memerdekakan Bagian Kepemilikan Pada 
Diri Seorang Budak — 653 

Boleh Menjual Budak Mudabbar, yang akan 
Dibebaskan Setelah Tuannya Meninggal — 
654 


BAB 30 

QUSAMAH(SUMPAH KARENATERJADI 
PEMBUNUHAN YANG TIDAK DIKETAHUI 
SIAPA PEMBUNUHNYA) 

Hukum Orang Kafir Harbi dan Murtad — 658 

Ketetapan Qishash Dalam Pembunuhan 
dengan Batu Atau Benda Tajam dan Berat, 
Diqishash Juga Laki-Laki yang Membunuh 
Perempuan — 659 

Tidak Wajib Diyat Bagi Orang yang 
Diserang Lalu Merontokkan Bagian Tubuh 
Penyerangnya Saat Membela Diri — 659 
Qishash Gigi dan Sejenisnya — 661 

Perkara yang Dapat Menyebabkan Seorang 
Muslim Boleh Dibunuh — 661 

Dosa Orang yang Pertama Memberi Contoh 
Pembunuhan — 662 


xvi 


/ 



Perkara Pembunuhan adalah Perkara yang 
Pertama Kali Diberi Putusan Pada Hari Kiamat 
— 663 

Pengharaman Tegas Atas Pelanggaran 
Terhadap Darah, Kehormatan, dan Harta — 
663 

Denda Atas Pembunuhan Janin dan 
Pembunuhan yang Tidak Dlsengaja — 664 


BAB 31 

HUDUD (HUKUMAN) 

Had (Hukuman) Mencuri dan Batasannya — 

667 

Hukum Potong Tangan Berlaku Bagi 
Bangsawan dan Orang Biasa, Serta Larangan 
Mengadakan Pembelaan Dalam Hudud — 

668 

Hukum Rajam Bagi Pezina yang Sudah 
Bersuami-lstri — 669 

Orang yang Mengaku Berzina — 670 

Yahudi Ahli Dzimmah Dirajam karena Berzina 
— 672 

Hukuman Bagi Peminum Khamer — 674 
Jumlah Cambukan Ta'zir — 675 

Hukuman Had Itu Sebagai Pelebur Dosa Bagi 
Pelakunya — 675 


BAB 32 

PUTUSAN HUKUM 

Terdakwa Harus Disumpah (untuk 
Mengelakkan Dakwaan) — 679 
Hukum Diputuskan Berdasarkan Lahiriyahnya 
— 680 

Peristiwa Hindun Bin Utbah — 681 

Larangan Banyak Tanya, Tidak Menunaikan 
Kewajiban, dan Meminta yang Bukan Haknya 
— 682 

Jika Hakim Benar Atau Keliru — 683 

Hakim Makruh Memutuskan Saat Marah — 
683 


Membatalkan Hukum yang Salah dan 
Menolak Perkara yang Diada-Adakan — 684 
Beda Ijtihad — 684 

Sunah Mendamaikan Dua Orang yang 
Berselisih — 685 


BAB 33 

BARANGTEMUAN 

Haram Memerah Susu Hewan Ternak Tanpa 
Seizin Pemiliknya — 689 
Menjamu Tamu — 689 


BAB 34 
JIHAD 


Boleh Menyerang Daerah Kafir yang Telah 
Sampai Dakwah Islam Kepada Mereka, 
Meskipun Tanpa Pemberitahuan — 693 

Perlntah untuk Mempermudah dan Tidak 
Menakut-Nakuti — 694 
Larangan Berkhianat — 694 

Boleh Melakukan Tipudaya Dalam Perang — 
695 

Makruh Berharap Bertemu dengan Musuh 
dan Perintah Bersabar Ketika Bertemu 
Dengannya — 695 

Haram Membunuh Wanita dan Anak-Anak 
Dalam Perang — 697 

Boleh Membunuh Wanita dan Anak-Anak 
Dalam Persembunyian Saat Penyerbuan, 
Bukan dengan Sengaja — 697 

Boleh Memotong dan Membakar Pohon 
Orang Kafir — 698 

Halal Makan Ghanimah (Rampasan Perang) 
Hanya Khusus untuk Umat Muhammad — 
698 

Al-Anfal (Ghanimah Hasil Rampasan Perang) 
— 700 

Pembunuh Berhak Mendapat Apa yang 
Dipakai Oleh Orang yang Terbunuh — 700 


xvii 



Hukum Fai (Rampasan Perang yang Didapat 
Tanpa Perang karena Musuh Menyerah) — 
704 

Kami Tidak Mewariskan, Peninggalan Kami 
adalah Sedekah — 707 

Mengikat, Menawan Musuh, Atau 
Meiepaskannya — 71 2 

Mengusir Orang-Orang Yahudi dari Hijaz — 
714 

Boleh Membunuh Orang yang Melanggar 
Janji dan Menyuruh Orang yang Terkurung 
Dalam Benteng Menyerah Kepada Seorang 
Hakim — 715 

Jika Terjadi Perintah Wajib Mendadak yang 
Terbentur dengan Kewajiban yang Lain — 

718 

Sahabat Muhajirin Mengembalikan 
Pepohonan dan Buah-Buahan Kepada Kaum 
Anshar Ketika Mereka Sudah Cukup Kaya — 

719 

Mengambil Makanan dari Daerah Musuh — 

720 

Surat Nabi Kepada Hiraklius Mengajak Masuk 
Islam — 721 

Perang Hunain — 725 
Perang Thaif — 727 

Melenyapkan Berhala-Berhala di Sekitar 
Ka'bah — 727 

Perdamaian Hudaibiyah — 728 
Perang Uhud — 730 

Allah Sangat Murka Kepada Orang yang 
Dibunuh Oleh Rasulullah — 730 

Gangguan yang Diderita Nabi dari Kaum 
Munafik dan Musyrik — 731 

Cara Dakwah Nabi dan Kesabarannya 
Menghadapi Gangguan Kaum Munafik — 
735 

Terbunuhnya Abu Jahl — 737 

Terbunuhnya Ka'ab Bin Al-Asyraf, Si Toghut 
Yahudi — 738 

Perang Khaibar — 740 

Perang Al-Ahzab Atau Khandaq — 744 

Perang Dzi Qarad dan Lainnya — 746 


Perang Kaum Wanita Bersama Kaum Laki- 
Laki — 747 

Jumlah Peperangan Nabi — 748 
Perang Dzaturriqa' — 749 


BAB 35 

IMARAH (KEPEMIMPINAN) 

Manusia Pengikut Quraisy dan Khilafah dari 
Quraisy — 751 

Menunjuk Khalifah Penerus — 753 
Larangan Meminta Jabatan — 754 
Keutamaan Pemimpin yang Adil — 755 

Haram Mengambil Harta Rampasan yang 
Belum Dibagi — 757 

Pegawai Haram Menerima Hadiah — 758 
Wajib Taat Kepada Pemimpin Dalam Hal 
Selain Maksiat — 759 

Perintah untuk Menaati Bai'at Imam yang 
Pertama — 762 

Sabar Menghadapi Kezaliman Penguasa — 
764 

Perintah untuk Tetap Bersama Jamaah Kaum 
Muslimin Ketika Muncul Banyak Fitnah — 764 

Imam Harus Membaiat Pasukan Ketika akan 
Perang — 766 

Orang yang Telah Hijrah Haram Kembali ke 
Negeri Asalnya — 768 

Bai'at Setelah Fathu Mekah — 768 
Tata Cara Membaiat Wanita — 770 
Bai'at untuk Mendengar dan Taat 
Semampunya — 770 
Usia Baligh — 771 

Larangan Safar dengan Membawa Mushaf ke 
Tempat Orang Kafir — 771 
Pacuan Kuda — 772 

di Ubun-Ubun Kuda Ada Kebaikan hingga 
Hari Kiamat — 772 

Jihad di Jalan Allah — 773 

Keutamaan Mati Syahid di Jalan Allah — 774 

Keutamaan Berjihad di Pagi Atau Sore — 775 


xviK 



Keutamaan Jihad dan Ribath (Berjaga di Garis 
Depan) — 776 

Dua Orang yang Bermusuhan (Perang) Tapi 
Keduanya Masuk Surga — 777 

Membantu Memberi Tunggangan Orang 
yang Berperang di Jalan Allah dan Menjaga 
Keluarganya dengan Baik — 777 

Gugurnya Kewajiban Jihad dari Mereka yang 
Beruzur — 778 

Orang yang Mati Syahid Pasti Masuk Surga — 
778 

Orang yang Berperang untuk Meninggikan 
Kalimat Allah Berarti la Berada di Jalan Allah 
— 780 

Semua Amal Tergantung Niat, Termasuk 
Perang — 780 

Perang di Laut — 781 

Keterangan Tentang Mati Syahid — 782 

akan Selalu Ada Umat Muhammad yang 

Memperjuangkan Al-Haq — 783 

Safar adalah Bagian dari Azab, dan Sunah 

Segera Kembali Setelah Selesai Urusan — 784 

Makruh Tiba dari Safar Pada Malam Hari — 
784 


BAB 36 

BERBURU, SEMBELIHAN, DAN HEWAN 
YANG BOLEH DIMAKAN 

Berburu dengan Anjing Terlatih — 787 
Haram Makan Hewan Bertaring dan Burung 
Bercakar — 791 

Bangkai Hewan Laut Halal Dimakan — 791 
Haram Memakan Daging Keledai Peliharaan 
— 792 

Boleh Makan Daging Kuda — 794 

Boleh Makan Daging Kadal Gurun (Dhab) — 
795 

Belalang Halal Dimakan — 797 
Kelinci Halal Dimakan — 797 
Boleh Menggunakan Senjata untuk Berburu 
dan Larangan Menggunakan Ketapel — 798 


Larangan Mengurung Binatang hingga Mati 
— 799 


BAB 37 
SEMBELIHAN 


Waktu Menyembelih — 801 
Sunah Menyembelih Sendiri dan Tidak 
Mewakilkan, Serta Membaca Basmalah dan 
Takbir — 803 

Boleh Menyembelih dengan Segala Alat 
yang Dapat Menumpahkan Darah, Kecuali 
Gigi, Kuku, dan Tulang — 804 

Larangan Makan Daging Kurban Lebih 
dari Tiga Hari Kemudian Dimansukh dan 
Dibolehkan Sesukanya — 806 

AI-FaKu dan AI-'Athirah — 808 


BAB 38 
MINUMAN 

Khamer Itu Haram — 809 

Makruh Mencampur Tamr dan Kismis untuk 

Minuman Keras — 812 

Semua yang Memabukkan adalah Khamer 

dan Semua Khamer Haram — 815 

Hukuman Bagl Peminum Khamar yang Tidak 

Bertobat — 81 6 

Boleh Meminum Minuman dari Anggur 
Selama Tidak Memabukkan — 816 
Boleh Minum Susu — 818 
Menutupi Wadah — 820 
Mencegah Anak Keluar Ketika Magrib dan 
Perintah Mematikan Api Ketika Tidur — 820 
Adab Makan dan Minum — 821 
Meminum Air Zam-Zam Sambil Berdiri — 822 
Makruh Bernapas di Dalam Tempat Minum 

— 823 

Sunah Mengedarkan Minuman dari Arah 
Kanan — 823 

Menjilat Sisa Makanan yang Menempel di Jari 

— 824 


XIX 



Bila Tamu Mengajak Orang Lain yang Tidak 
Diundang Oleh Tuan Rumah — 825 

Bolehnya Makan Kuah Sayur, Labu, dan 
Mengutamakan Tamu Dalam Hidangan — 829 
Memakan Mentimun dengan Kurma — 829 
Larangan Makan Dua Butir Kurma Sekaligus 
Dalam Perjamuan Makan, Kecuali Atas Izin Tuan 
Rumah — 830 

Keistimewaan Kurma Madinah — 830 
Keistimewaan Cendawan untuk Mengobati 
Sakit Mata — 831 

Keistimewaan Buah Arak Hitam — 832 

Memuliakan dan Mengutamakan Kepentingan 
Tamu — 832 

Keutamaan Menolong (Meski) dengan Makanan 
Sedikit — 837 

Orang Mukmin Makan dengan Satu Wadah 
(Usus), Sedangkan Orang Kafir Makan dengan 
Tujuh Wadah — 837 

Larangan Mencela Makanan — 838 


BAB 39 

PAKAIAN DAN PERH1ASAN 

Larangan Minum dari Wadah yang Terbuat 
dari Emas dan Perak — 839 

Larangan Memakai Cincin Emas dan Sutra 
Bagi Laki-Laki dan Boleh Bagi Perempuan — 
839 

Sutra Boleh Dikenakan Lelaki untuk Terapi 
Penyakit — 843 

Keutamaan Al-Hibarah (Kain Berenda Atau 
Bergaris) — 843 

Tawadhu' dan Sederhana Dalam Berpakaian 
— 843 

Boleh Menggunakan Beludru — 844 

Haramnya Menjulurkan Kain karena 
Kesombongan — 844 

Larangan Berjalan dengan Menyombongkan 
Pakaian — 845 

Menanggalkan Cincin Emas — 846 


Nabi Memakai Cincin Perak yang Diukir 
Tulisan Muhammad Rasuluilah — 846 
Stempel Nabi — 847 
Membuang Cincin — 847 

Mendahulukan Kaki Kanan Saat Memakai 
Sandal — 847 

Boleh Berbaring Sambil Meletakkan Satu Kaki 
di Atas Kaki Lainnya — 848 

Laki-Laki Diiarang Memakai Za'faran — 848 
Menyemir Rambut Atau Jenggot untuk 
Menyelisihi Yahudi dan Nasrani — 849 
Malaikat Tidak akan Masuk Rumah yang Ada 
Anjing dan Gambar — 849 

Makruh Mengalungkan Busur Panah di Leher 
Unta — 853 

Memberi Tanda Pada Hewan — 854 
Makruhnya Qaza' — 855 
Larangan Duduk-Duduk di Pinggir Jalan dan 
Perintah Memberikan Jalan Bagi yang Mau 
Lewat — 855 

Larangan Menyambung Rambut, Menato, 
Mencukur Aiis, dan Merenggangkan Gigi — 
856 

Larangan Memakai Pakaian untuk Menipu 
dan Menampakkan Kepuasan Terhadap 
Sesuatu Padahal la Tidak Diberi — 859 


BAB 40 
ADAB 


Larangan Juiukan Abu Qasim dan Nama- 
Nama yang Disunahkan — 861 

Mengganti Nama yang Buruk Menjadi Baik 
— 863 

Larangan Nama Raja Diraja — 863 
Mentahnik Bayi Saat Lahir dan Menamainya 
dengan Nama Abdullah, Ibrahim, dan Nama 
Nabi Lainnya — 863 

Meminta Izin Masuk Rumah — 866 
Orang yang Mengetuk Pintu Ketika Ditanya 
Tidak Boleh Hanya Menjawab, "Saya" — 867 


xx 



Larangan Melihat ke Dalam Rumah Orang 
Lain — 867 


BAB 41 
SALAM 


Orang yang Naik Kendaraan Member! Salam 
Kepada Pejalan Kaki, Orang yang Sedikit 
Memberi Salam Kepada Orang yang Banyak 

— 871 

Hak Seorang Muslim untuk Dijawab Salamnya 

— 871 

Larangan Memberi Salam Kepada Ahli Kitab 
dan Bagaimana Menjawab Salam Mereka — 
872 

Memberi Salam Kepada Anak-Anak — 873 

Wanita Boleh Keluar Rumah untuk Suatu 
Keperluan — 873 

Larangan Mendatangi Wanita yang Bukan 
Mahram — 874 

Dianjurkan Bagi Seseorang yang Berduaan 
dengan Wanita untuk Menjelaskan Siapa 
Wanita Tersebut — 875 
Boleh Menduduki Tempat Kosong di Suatu 
Majelis — 876 

Larangan Menyuruh Orang Berdiri dari 
Tempat Duduknya karena Ingin Menduduki 
Tempat Tersebut — 877 
Orang Band Pun Dilarang Menemui Wanita 
Bukan Mahram — 877 

Memboncengkan Wanita Bukan Mahram 
yang Kelelahan di Jalan — 878 

Jika Bertiga, Diiarang Bicara Hanya Berdua 

Tanpa Menyertakan Satunya Dalam 

Pembicaraan — 879 

Berobat dengan Ruqyah — 880 

Sihir — 880 

Racun — 881 

Meruqyah Orang Sakit — 882 
Meruqyah dengan Al-Mu'awwidzat — 882 
Meruqyah Penyakit 'Ain dan Gigitan Hewan 
Berbisa — 883 


Mengambil Upah dari Meruqyah dengan Al- 
Qur'an dan Zikir — 884 
Disunahkannya Berobat — 886 
Makruhnya Memaksa Minum Obat — 888 
Berobat dengan Kayu Gaharu — 889 
Berobat dengan Jintan Hitam — 890 
Talbinah (Bubur Gandum Lembut) Bisa 
Menguatkan Hati Orang yang Sakit — 890 
Berobat dengan Madu — 891 
Tha'un, Tathayyur, dan Perdukunan — 892 
Penyakit Menular dan Pencegahannya — 895 
Merasa Sial dan Optimis — 896 
Membunuh Ular dan Binatang Sejenis — 898 
Membunuh Cicak — 900 
Larangan Membunuh Semut — 900 
Larangan Membunuh Kudng — 901 
Keutamaan Memberi Makan dan Minum 
Binatang — 901 


BAB 42 

PERKATAAN SOPAN 

Larangan Memaki Waktu — 903 

Makruh Menamakan Pohon Anggur dengan 

Nama Karam — 903 

Panggilan Majikan dan Budak — 904 

Makruh Mengucapkan Khabutsat Nafsi — 

904 


BAB 43 
SYAIR 


BAB 44 
MIMPI 

Larangan Memaki Waktu — 909 
Mimpi Melihat Nabi — 91 1 
Tafsir Mimpi — 911 
Mimpi Nabi|j| — 913 


xxi 



BAB 45 

KEUTAMAAN 

Mukjizat Nabi $g — 923 

Tawakal dan Terlindungnya Beliau dari 
Gangguan Manusia — 925 

Penjelasan Tentang Petunjuk dan llmu yang 
Dengannya Beliau Diutus — 926 

Kedntaan Nabi jjjjj Kepada Umatnya — 927 
Muhammad adalah Penutup Para Nabi — 928 

Penetapan Telaga Bagi Nabi dan Sifat-Sifatnya 

— 929 

Jibril dan Mikaii Turut Berperang Bersama Nabi 
Dalam Perang Uhud — 935 

Keberanian Nabi Dalam Berperang — 935 

Kedermawanan Nabi Lebih Kencang dari Angin 
yang Bertiup — 936 

Manusia dengan Akhlak Paling Baik— 937 

Tak Pernah Menjawab ‘Tidak" Ketika Diminta — 
938 

Rendah Hati dan Kasih Sayangnya Terhadap 
Anak-Anak dan Keluarga — 939 
Rasa Malu Nabi 941 

Kasih Sayang dan Anjuran Nabi untuk Berlemah- 
Lembut Kepada Wanita — 942 

Sangat Hati-Hati Terhadap Dosa, Memilih yang 
Termudah Selama Mubah, dan Marahnya Bila 
Kehormatan Allah Dilanggar — 943 

Harum Aromanya, Halus dan Lembut Badannya 

— 944 

Harum dan Berkahnya Keringat Nabi — 944 

Tetap Berkeringat Saat Udara Dingin dan Saat 
Menerima Wahyu — 944 

Nabi Sangat Tampan — 945 
Ciri-Ciri Rambut Nabi — 946 
Uban Rasulullah — 947 

Penetapan Ciri-Ciri Khatam (Cap) Kenabian yang 
Ada Pada Diri Rasulullah — 948 

Ciri Nabi jgg Saat Diutus Sebagai Nabi — 948 
Usia Beliau Saat Meninggal Dunia — 949 

Berapa Lama Nabi Menetap di Mekah dan 
Madinah? — 949 


Nama-Nama Nabi |j§ — 950 

llmu Beliau dan Rasa Takutnya Kepada Allah — 
950 

Wajib Taat Kepada Nabi — 951 
Keutamaan Melihat Nabi dan Berangan- 
Angan untuk Itu — 955 
Keutamaan Nabi Isa !$££ — 955 

Keutamaan Kekasih Allah, Nabi Ibrahim jgpp 
— 956 

Keutamaan Nabi Musa — 959 

Keutamaan Nabi Yunus ji§g|!s — 962 
Keutamaan Nabi Yusuf — 963 

Keutamaan Khidhir jSggSs — 964 


BAB 46 

KEUTAMAAN SHAHABAT 

Keutamaan Abu Bakar m — 969 
Keutamaan Umar m — 972 
Keutamaan Utsman Bin Affan — 979 
Keutamaan Ali Bin Abi Thalib m — 981 
Keutamaan Sa'ad Bin Abi Waqash — 984 
Keutamaan Thalhah dan Zubair a — 985 

Keutamaan Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah m — 
987 

Keutamaan Hasan dan Husain — 988 

Keutamaan Zaid Bin Haritsah dan Usamah 
BinZaid ® —989 

Keutamaan Abdullah Bin Ja'far m — 991 
Keutamaan Khadijah ^ — 991 
Keutamaan Aisyah — 994 
UmmuZar’in — 1000 

Keutamaan Fathimah, Putri Nabi ^ — 1009 

Keutamaan Ummu Salamah, Ummul 
Mukminin — 1013 

Keutamaan Zainab Ummul Mukminin ^ — 
1013 

Keutamaan Ummu Sulaim ^ — 1014 
Keutamaan Abdullah Bin Mas'ud m — 1014 
Keutamaan Sa'ad Bin Mu'adz — 1 01 7 


xxii 



Keutamaan Abdullah Bin Amru Bin Haram, 
AyahJabir m — 1018 
Keutamaan Abu Dzar m — 1019 
Keutamaan Jarir Bin Abdillah ass — 1021 
Keutamaan Abdullah Bin Abbas m — 1023 
Keutamaan Abdullah Bin Umar m — 1024 
Keutamaan Anas Bin Malik m — 1025 
Keutamaan Abdullah Bin Salam m — 1025 
Keutamaan Hassan BinTsabit m — 1027 
Keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi m — 
1030 

Keutamaan Ahli Badar dan Kisah Hathib Bin 
AbiBalta'ah — 1031 

Keutamaan Abu Musa dan Abu Amir Al- 
Asy'ariyyinh — 1032 
Keutamaan AI-As/ariyyin m — 1035 
Keutamaan Kaum Anshar m — 1038 
Sebaik-Baik Kampung Anshar m — 1040 
Baiknya Persahabatan Kaum Anshar — 1041 
Doa Nabi Kepada Suku Ghifar dan Aslam — 
1042 

Sebaik-Baik Manusia — 1045 
Keutamaan Wanita Quraisy — 1047 
Persahabatan Antara Rasuiullah dan Para 
Shahabat — 1048 

Keutamaan Para Shahabat, Orang-Orang 
Setelahnya, dan Orang-Orang Setelahnya — 
1048 

Sabda Nabi "Tidak akan Datang Seratus 
Tahun Lagi, Sedangkan di Atas Bumi Masih 
Ada Orang yang Ada Sekarang Ini" — 1051 
Haram Mencaci Para Shahabat Nabi — 1052 
Keutamaan Persia — 1053 


BAB 47 

ADAB, HUBUNGAN SILATURAHMI, 
DAN BAKTI KEPADA ORANG TUA 


Mendahulukan Bakti Kepada Orang Tua 
Daripada Shalat Sunah dan Lainnya — 1056 


Pentingnya Silaturahmi dan Haram 
Memutuskannya — 1058 
Larangan Iri, Sating Bend, dan Membelakangi 
— 1061 

Haram Mendiamkan Saudara Muslim Selama 
Tiga Hari Tanpa Ada Alasan yang Syar'i — 
1061 

Haramnya Berprasangka Buruk, Memata- 
Matai, Berlomba Menghasut, Membend, dan 
Membelakangi — 1062 
Apa Saja yang Menimpa Orang Mukmin Ada 
Pahalanya — 1063 
Haramnya BerbuatZalim — 1066 
Menolong Saudara yang Berbuat Zalim Atau 
yang Dizalimi — 1068 

Kasih Sayang di Antara Orang-Orang Mukmin 
— 1070 

Mengambil Harta Orang yang Dikhawatirkan 
Kekejamannya — 1071 

Orang yang Dikutuk dan Dimaki Oleh Nabi 
Padahal la Tidak Berhak Mendapat Hal Itu, 
Maka Berubah Menjadi Rahmat dan Penebus 
Dosa Baginya — 1072 
Dusta yang Dibolehkan — 1073 
Keutamaan Jujur dan Buruknya Dusta — 
1073 

Keutamaan Orang yang Bisa Menahan Nafsu 
Ketika Marah — 1074 
Larangan Memukul Wajah — 1076 
Memegang Ujung Senjata Tajam Ketika di 
Tempat Umum Atau Masjid — 1076 
Larangan Menunjuk Seorang Muslim dengan 
Senjata — 1077 

Keutamaan Menyingkirkan Gangguan dari 
Tengah Jalan — 1078 

Haram Menyiksa Kudng dan Binatang 
Lainnya yang Tidak Mengganggu — 1078 
Berbuat Baik Kepada Tetangga — 1078 
Anjuran Memberi Bantuan Dalam Hal yang 
Tidak Haram — 1080 

Berteman dengan Orang Saleh dan Menjauhi 
Teman Buruk — 1 080 


••• 


XXIII 



Keutamaan Berbuat Baik Kepada Anak 
Perempuan — 1081 

Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati 
Anaknya Lalu Merelakannya — 1082 

Bila Allah Cinta Kepada Hamba Maka 
Didntakan Kepada Hamba-Hamba-Nya — 
1084 

Seseorang akan Berkumpul dengan Orang 
yang la Cintai — 1 084 


BAB 48 
TAKDIR 


Pendptaan Anak Adam Dalam Perut Ibunya 
dan Ketetapannya — 1087 

Perdebatan Adam dengan Musa — 
1092 

Telah Ditetapkan Bag! Anak Adam Bagiannya 
dari Zina dan Lainnya — 1094 

Tiap Bayi Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah — 
1094 


BAB 49 
ILMU 


Larangan Mengikuti Ayat Mutasyabih 
dan Hati-Hati Terhadap Orang yang 
Mengikutinya, dan Larangan Bertentangan 
Tentang Al-Qur'an — 1 097 

Penentang yang Keras dan Keras Kepala — 
1099 

Mengikuti Jejak Yahudi dan Nasrani — 1100 
Tercabutnya llmu dan Maraknya Kebodohan 
dan Fitnah di Akhir Zaman — 1100 


BAB 50 

ZIKIR DAN IST1GHFAR 

Anjuran Berzikir Kepada Allah — 1 103 

Nama-Nama Allah dan Keutamaan Orang 
yang Menjaganya — 1104 

Bersungguh-Sungguh Dalam Berdoa — 1106 


Makruh Mengharap Kematian karena 
Musibah yang Menimpa — 1106 

Mendntai Perjumpaan dengan Allah Maka 
Allah Mendntai Perjumpaan Dengannya — 
1108 

Keutamaan Zikir, Doa, dan Mendekatkan Diri 
Kepada Allah — 1108 

Keutamaan Majelis Zikir — 1109 
Keutamaan Tahlil, Tasbih, dan Doa — 1111 
Merendahkan Suara Saat Berzikir — 1113 

Mohon Perlindungan dari Buruknya Fitnah 
dan Lainnya — 1115 

Mohon Perlindungan dari Kelemahan, 
Kemalasan, dan Lainnya — 1116 

Mohon Perlindungan dari Buruknya Takdir, 
Kesengsaraan, dan Lainnya — 1 1 1 7 

Memohon Perlindungan dari Segala 
Perbuatan Buruk — 1 120 

Membaca Tasbih Pada Awal Siang dan Ketika 
HendakTidur — 1121 

Anjuran Berdoa Saat Mendengar Ayam 
Berkokok — 1122 

Doa Ketika Dalam Kesulitan — 1 123 

Doa Dikabulkan Selama Orang yang Berdoa 
Tidak Terburu-Buru — 1 1 24 

Mayoritas Penduduk Surga adalah Orang- 
Orang Fakir dan Mayoritas Penduduk Neraka 
adalah Wanita — 1124 

Kisah Tiga Orang yang Terkurung Dalam Gua 
— 1126 


BAB 51 

TOBAT 

Anjuran Bertobat — 1129 
Luasnya Rahmat Allah — 1 1 31 

Kecemburuan Allah dan Pengharaman 
Segala yang Keji — 1 136 

Diterimanya Tobat Seorang Pembunuh 
Walaupun Orang yang Dibunuh Banyak — 
1139 


xxlv 



Haditsul Ifki (Tuduhan Dusta) dan Tobatnya 
Penuduh Zina — 1154 

Tanda-Tanda Orang Munafik dan Hukum 
Mereka — 1173 

Tanda-Tanda Hari Kiamat, Surga, dan Neraka 

— 1179 

Bangkit dari Kubur dan Sifat Bumi Pada Hari 
Kiamat — 1183 

Hidangan Penduduk Surga — 1183 
Pertanyaan Yahudi Kepada Nabi Tentang 
Ruh — 1185 

Firman Allah: dan Allah Sekali-Kali Tidak akan 

Mengazab Mereka, Sedang Kamu Berada di 

Antara Mereka — 1187 

Asap (Ad-Dukhan) — 1188 

Terbelahnya Bulan — 1189 

Tak Ada Seorang Pun yang Lebih Sabar 

Daripada Allah — 1191 

Orang Kafir Berjalan di Atas Mukanya — 1192 

Perumpamaan Orang Mukmin Seperti 
Tanaman yang Berbatang Lentur — 1193 

Memperbanyak Amal dan Tekun Beribadah 

— 1196 

Sederhana Dalam Memberi Nasihat — 1197 


BAB 52 

PENDUDUK SURGA DAN 
KENIKMATANNYA 


Pohon di Surga — 1 200 
Allah akan Memberikan Rida-Nya Kepada 
Penduduk Surga — 1 201 
Penduduk Surga akan Melihat Orang-Orang 
di Kamar Bagaikan Gugusan Bintang di Langit 
— 1202 

Rombongan Pertama yang Masuk Surga 
Bagaikan Bulan Pumama — 1 203 

Kemah di Surga — 1204 

Orang-Orang yang Hatinya Tawakal Seperti 

Burung akan Masuk Surga — 1204 

Panas dan Dalamnya Neraka Jahanam — 

1205 


Penghuni Surga dan Penghuni Neraka — 
1205 

Kerusakan Dunia dan Penjelasan Tentang 
Berkumpul di Mahsyar Pada Hari Kiamat — 
1211 

Sifat Hari Kiamat — 1213 

Mayit akan Diperlihatkan Tempatnya di Surga 

Atau Neraka dan Keberadaan Siksa Kubur — 

1214 

Ketetapan Adanya Hisab — 1217 


BAB 53 

FITNAH DAN TANDA-TANDA KIAMAT 

Tibanya Berbagai Fitnah dan Terbukanya 
Benteng Ya'juj Ma'juj — 1219 
Tentara yang akan Menyerang Ka'bah 
Dimusnahkan — 1220 

Turunnya Fitnah Seperti Turunnya Hujan — 
1221 

Khotbah Nabi Tentang Apa yang akan Terjadi 
hingga Hari Kiamat — 1224 
Fitnah Itu Bergelombang Seperti Gelombang 
Laut— 1224 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum Api 
Keluar dari Hijaz — 1 226 

Fitnah Itu Terjadi dari Timur Tempat 
Naiknya Tanduk Setan — 1 226 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum Suku 
Daus Menyembah Berhala Dzul Khalashah — 
1227 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum 
Seseorang Ingin Mengganti Kubur Orang 
yang Telah Mati — 1 227 

Ciri-Ciri Dajjal — 1234 

Dajjal Haram Masuk Madinah — 1236 

Dajjal Sangat Hina di Sisi Allah — 1237 

Dekatnya Hari Kiamat — 1238 

Zuhud, Tawadhu', dan Sikap Sederhana — 

1240 

Berbuat Baik Kepada Janda, Miskin, dan Anak 
Yatim — 1250 


XXV 



Keutamaan Membangun Masjid — 1251 
Menjaga Lisan — 1252 

Hukuman Bagi Orang yang Memerintahkan 
Kebaikan Tapi ia Sendiri Tidak Melakukannya 
— 1252 

Larangan Membuka Aib Dlri Sendiri — 1253 

Mendoakan Orang Bersin dan Larangan 
Menguap — 1254 

Tentang Tikus, Binatang yang Berubah 
Bentuk — 1255 

Orang Mukmin Tidak akan Terperosok Dua 
Kali Pada Satu Lubang — 1256 

Larangan Memuji Secara Berlebihan — 1256 

Berhati-Hati Daiam Menceritakan Hadits dan 
Menulis llmu — 1258 

Hijrah — 1258 


BAB 54 
TAFSIR 


Firman Allah, UlS'ikal Ladzina Yad'una 
Yabtaghuna ila Rabbihimul Wasilah — 1267 

Tentang Surat Bara'ah, Al-Anfal, dan Al-Hasyr 
— 1268 

Ayat yang Mengharamkan Minuman Keras 
— 1268 

Indeks — 1270 


xxvi 



PENGANTAR PENERBIT 


S egala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada Nabi junjungan kita, Muhammad fgg, serta para keluarga, shahabat, dan pengikut 
beliau hingga akhir zaman. 

Alhamdulillah, akhimya kami dapat merampungkan pengeijaan kitab yang berjudul asli 
Al-lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun 
ini. Buku yang kami juduli Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim ini berisi 1.906 hadits 
shahih disertai syarh lafzhiyyah — semacam tafsir singkat — untuk kata-kata atau kalimat yang 
dipandang penting. 

Perlu diketahui, Ibnu Ash-Shalah Asy-Syahruzi Asy-Syafi'i telah membagi tingkatan hadits- 
hadits shahih dalam tujuh peringkat. Adapun peringkat pertama menurut beliau ialah yang 
kesahihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kitab ini menduduki peringkat tersebut, 
yaitu hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini berarti, kitab ini adalah kitab yang 
paling shahih setelah Al-Qur’an. 

Selain kelebihan yang telah disebutkan di atas, kami juga menambah beberapa fitur, seperti 
biografi perawi, pengantar ilmu musthalah hadits, rekomendasi para ulama terhadap buku ini, 
dan penjelasan singkat terhadap beberapa hadits yang perlu dijelaskan sehingga pembaca bisa 
mudah memahami. Tidak sampai di situ saja, pada akhir buku kami juga menyertakan indeks 
istilah dalam hadits. 

Harapan kami, semoga dengan diterbitkannya buku ini bisa menambah wawasan keilmuan 
kita perihal khazanah Islam. Selain itu, semoga buku ini juga bisa mempermudah kaum 
muslimin dalam mempelajari mutiara hadits Nabi. 


Solo, januari 2015 
Beirut Publishing 


XXVII 



TESTIMONI PARA ULAMA TERHADAP KITAB 
AL-LU’LU’ WAL MARJAN DAN SHAHIHAIN 
(SHAHIH AL-BUKHARI DAN SHAHIH MUSLIM) 


"Kitab yang agung ini selalu menjadi 
perhatian para ulama dan mahasiswa, 
mereka jadikan sebagai referensi dari hadits- 
hadits yang disepakati oleh Imam Bukhari 
dan Muslim.” (SyaikhYahya bln All Al-Hajuri, 
ulama Yam an). 

’’KitabA/-Iu7u'u/a/Maiyan,karyaMuhammad 
Fu’ad Abdul Baqi adalah sebuah kitab yang 
sangatbagusdanbermanfaat. Paramahasiswa 
saling berlomba-lomba untuk menghafal dan 
mengkajinya, mempermudah para peneliti 
dan muhaqiq dalam mengetahui hadits- 
hadits yang disepakati oleh Imam Bukhari 
dan Muslim. Dan kesempumaan hanya 
milik Allah semata.” (Syaikh Muhammad bin 
Abdul Wahhab Al-Washshabi). 

”Di kolong langit ini tidak ada kitab yang lebih 
sahih setelah kitab suci Al-Qur’an selain kitab 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta 
kitab-kitab yang dihimpun dari keduanya 
seperti kitab Al-Jam'u bainash Shahihain, 
karya Al-Humaidi dan Abdul Haq Al-Isybili." 
(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah). 

"Sekiranya seorang suami bersumpah akan 
mentalak istrinya (jika sumpahnya tidak 
terbukti), bahwa kitab Shahih Al-Bukhari dan 
Shahih Muslim berisi sabda-sabda Nabi yang 


dihukumi sahih oleh keduanya, talaknya 
tidak akan jatuh dan ia tidak akan melanggar 
sumpah tersebut karena memang ulama 
kaum muslimin telah sepakat atas kesahihan 
kedua kitab tersebut.” (Imam Har amain Al- 
Juwaini). 

"Orang-orang memakai istilah muttafaq 
'alaih dan memaknainya dengan hadits- 
hadits yang disepakati sahih oleh Imam 
Bukhari dan Muslim, bukan disepakati oleh 
umat Islam. Akan tetapi, umat Islam lazim 
menyepakati hal itu karena mereka semua 
sepakat menerima seluruh hadits yang 
disepakati oleh keduanya. Ini semua telah 
menjadi sesuatu yang pasti benar dan teruji." 
(Ibnu Ash-Shalah). 

’’Umat Islam telah bersepakat atas kesahihan 
kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, 
serta kewajiban untuk mengamalkan 
keduanya.” (Imam Nawawi dalam Tahdzibul 
AsmA’ wal LughAt). 

’’Seluruh ulama dari penjuru timur dan barat 
sepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih 
sahih setelah kitab suci Al-Qur’an selain kitab 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.” 
(Badruddin AI-’Aini, wafat 855 H). 


xxviH 



"Hadits yang memiliki banyak indikasi sahih 
berfungsi sebagai ilmu yang dapat dijadikan 
dalil, terkecuali bagi mereka yang menolak. 
Hadits semacam itu ada banyak macam. Di 
antaranya hadits-hadits yang diriwayatkan 
oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih 
mereka yang tidak sampai pada derajat hadits 
mutawatir. Hadits semacam ini memiliki 
beberapa indikasi kesahihan, di antaranya: 
nama besar keduanya (Bukhari dan Muslim) 
dalam permasalahan ini (hadits), dan 
keunggulan keduanya dalam memilih hadits 
sahih dari para ulama hadits yang lain. 
Serta, kesepakatan ulama untuk menerima 
kitab Bukhari dan Muslim. Penerimaan 
ini saja sudah sangat cukup dalam 
memfungsikannya sebagai ilmu yang dapat 
dijadikan dalil daripada sekadar banyaknya 
jalur periwayatan yang tidak sampai pada 
derajat mutawatir." (Al-Hafizh Ibnu Hajar 
dalam Syarh Nukhbatil Fikri ). 

"Kitab Shahihain, sebuah kitab hadits paling 
sahih setelah Al-Qur’an menurut kesepakatan 
kaum muslimin dari kalangan ahli hadits dan 
selain mereka. Keunggulan keduanya atas 
kitab-kitab hadits yang lain ialah sebagai 
satu-satunya kitab yang menghimpun hadits- 
hadits paling sahih dari seluruh hadits sahih 
yang ada, membuang hadits-hadits dha’if 
dan matan-matan yang tidak dikenal dengan 
kaidah yang sangat kuat dan persyaratan 
yang ketat. Keduanya sangat sukses dalam 
hal ini. Tidak ada generasi setelahnya seperti 
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, 
dan lainnya yang sesukses keduanya dalam 
menghimpun hadits sahih. Sampai-sampai 
sudah menjadi rahasia umum bahwa bila 
sebuah hadits diriwayatkan oleh Syaikhani 
(Bukhari dan Muslim) atau salah satu dari 
keduanya, berarti telah lulus uji dan termasuk 
dalam hadits sahih dan selamat (dari cacat). 
Tidak ada keraguan dalam hal ini, dan itulah 


yang menjadi pedoman kami.” (Syaikh 
Muhammad Nashlruddin Al-Albani). 

“Tlngkatan hadits-hadits sahih ada tujuh. 
Tingkat pertama ialah yang kesahihannya 
disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 
Rinciannya ialah sahih muttafaq ‘alaih 
disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sahih 
hanya diriwayatkan oleh Bukhari, sahih hanya 
diriwayatkan oleh Muslim, sahih menurut 
syarat yang ditentukan oleh Bukhari dan 
Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan 
hadits itu, sahih hanya menurut syarat 
Bukhari, tetapi ia tidak meriwayatkannya, 
sahih hanya menurut syarat Muslim, tetapi ia 
tidak meriwayatkannya, dan sahih menurut 
riwayat lain-lainnya, tidak menurut syarat 
keduanya. 

Kesemuanya ini termasuk hadits sahih 
yang dapat diterima oleh umat Islam dalam 
menentukan hukum." (Ibnu Ash-Shalah Asy- 
Syahruzi Asy-Syafi'i). 


xxix 



BIOGRAFI IMAM BUKHARI DAN MUSLIM 


— BIOGRAFI IMAM BUKHARI — 

Nama lengkap Imam Bukhari adalah 
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin 
Al- Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al- 
Bukhari. Beiiau lahir pada hari Jumat setelah 
shalat Jumat, 13 Syawwal 194 H di kota 
Bukhara. Maka tak heran jika beiiau lebih 
populer dengan sebutan Al-Bukhari. Karena 
penggunaan huruf al dirasa kurang familiar di 
Indonesia, maka masyarakat di sini menyebut 
beiiau Imam Bukhari atau Bukhari. 

Bukhari dididik dalam keluarga yang 
berilmu. Ismail, bapaknya, adalah seorang 
ahli hadits yang mempelajarinya dari 
sejumlah ulama terkenal, seperti Malik bin 
Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin 
Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari 
masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh 
sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya 
meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang 
berkecukupan dari harta yang halal dan 
berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari 
sebagai media untuk sibuk dalam menuntut 
ilmu. 

Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta. 
Suatu ketika ibunya bermimpi melihat 
Khalilullah Nabi Ibrahim berujar 

kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah 
telah memulihkan penglihatan putramu 
karena banyaknya doa yang kamu panjatkan 


kepada-Nya.” Menjelang pagi harinya, ibu 
Imam Bukhari mendapati penglihatan 
anaknya telah sembuh. Menginjak usia 
16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya 
mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal 
di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa 
saat untuk menuntut ilmu. Beberapa negeri 
yang telah ia singgahi dalam rangka rihlah 
mempelajari hadits antara lain Khurasan, 
Bashrah, Kufah, Baghdad, Hijaz (Makkah 
dan Madinah), Syam, Al-Jazirah (kota-kota 
yang terletak di sekitar Dajlah dan Eufrat), 
dan Mesir. 

Guru dan Muridnya 

Imam Bukhari berjumpa dengan 
sekelompok kalangan atba’ut tabi’in muda, 
dan beiiau meriwayatkan hadits dari mereka, 
sebagaimana beiiau juga meriwayatkan 
dengan jumlah yang sangat besar dari 
kalangan selain mereka. Dalam masalah ini 
beiiau telah menulis dari sekitar 1.080 jiwa 
yang semuanya dari kalangan ahlul hadits. 
Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang 
telah beiiau riwayatkan hadisnya ialah 
Abu ‘Ashim An-Nabil, Makki bin Ibrahim, 
Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba', 
Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Hambal, 
dan sebagainya. Sedan gkan di antara murid 
beiiau adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj 
An-Naisaburi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, 


XXX 



Al-Imam Shalih bin Muhammad, dan 
sebagainya. 

Meskipun Imam Bukhari sibuk dengan 
menuntut ilmu dan menyebarkannya, tetapi 
dia merupakan individu yang mengamalkan 
ilmu yang dimilikinya. Dia merupakan 
pribadi yang banyak mengerjakan shalat, 
khusvuk, dan banyak membaca Al-Qur'an. 

Sangat banyak sekali para ulama yang 
memberikan kesaksian atas keilmuan Imam 
Bukhari. Di antara mereka ada yang dari 
kalangan guru-gurunya dan teman-teman 
seperiode dengannya. Adapun periode 
setelah meninggalnya Bukhari sampai 
saat ini, kedudukan Imam Bukhari selalu 
bersemayam di dalam relung hati kaum 
muslimin, baik yang berkecimpung dalam 
masalah hadits maupun dari kalangan awam 
kaum muslimin. 

Karya-Karya Imam Bukhari 

Banyak buku yang ditulis oleh Imam 
Bukhari. Di antaranya ialah Al-Jami' as-Sahih, 
Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, 
At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir, At- 
Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab 
al-Tlal, Raful Yadain fi ash-Shalah, Birrul 
Walidain, Kitab al-Asyribah, Al-Qira'ah 
Khalfa al-Imam, Kitab ad-Dhu'afa, Usami 
ash-Shahabah, Kitab al-Kuna, Al-Hibbah, Al- 
Wihdan, Al-Fawa'id, Qadlaya ash-Shahabah 
wa at-Tabi’in, dan Masyikhah. 

Semua karya Imam Bukhari sangat 
penting dalam ilmu hadits, tetapi yang 
paling terkenal adalah kitab Al-Jami’ Ash- 
Shahih yang lebih populer dengan Shahih Al- 
Bukhari. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau 
berada di Makkah. Penulisan berakhir ketika 
beliau berada di Madinah. Dari sekian ribu 
hadits yang dihafalnya, untuk dimasukkan 
di dalam kitabnya itu ia mengadakan seleksi 
ketat. Setiap hendak memasukkan hadits 
ke dalam kitabnya, beliau melakukan shalat 


sunah dan beristikharah. Bilamerasamantap, 
beliau baru memasukkan hadits tersebut. 
Beliau melakukan hal ini selama lebih kurang 
16 tahun. 

Wafat Beliau 

Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. 
Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum 
Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi 
beberapa familinya. Namun, di sana beliau 
jatuh sakit selama beberapa hari. Dan 
akhimya beliau meninggal pada hari sabtu, 
tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam 
Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. 
Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur 
pada Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah selalu 
merahmatinya dan ridla kepadanya. 


— BIOGRAFI IMAM MUSLIM — 

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al* 
Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi 
an-Naisaburi. Beliau lahir pada 204 Hijriyah. 
Beliau belajar semenjak kecil di kampung 
halamannya di hadapan para syaikh di sana. 
Al-Hajaj, ayahnya, adalah dari kalangan 
masyayikh, yaitu termasuk dari kalangan 
orang yang memperhatikan ilmu dan 
berusaha untuk memperolehnya. 

Hampir semua pusat kajian hadits tidak 
luput dari persinggahannya. Sebab, rihlah 
dalam rangka menuntut hadits merupakan 
syi’ar ahlul hadits pada abad-abad pertama. 
Rihlah pertama beliau adalah rihlah untuk 
menunaikan ibadah haji pada tahun 220 
hijriah. Pada saat itu dia masih muda belia. 
Di sana dia beijumpa dengan syaikhnya, 
Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi di 
Makkah, dan mendengar hadits darinya, 
sebagaimana beliau juga mendengar hadits 


xxxi 



dad Ahmad bin Yunus dan beberapa ulama 
hadits lainnya ketika di tengah perjalanan 
di daerah Kufah. Dia kemudian kembali lagi 
ke negerinya dan tidak memperpanjang 
rihlahnya pada saat itu. 

Beliau kembali melakukan rihlah yang 
kedua ke beberapa negeri Islam. Rihlah ini 
dimulai sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau 
berkeliling dan memperbanyak mendengar 
hadits, sehingga beliau mendengar dad 
banyak ahli hadits, dan mengantarkan beliau 
kepada derajat seorang imam dan kemajuan 
di bidang ilmu hadits. Beberapa neged yang 
beliau masuki, di antaranya ialah Khurasan 
dan daerah sekitarnya, Ar-Ray, Iraq (beliau 
memasuki Kufah, Bashrah, dan Baghdad), 
Hijaz (beliau memasuki Makkah dan 
Madinah), Asy-Syam, dan Mesir. 

Guru dan Muridnya 

Al-Hafizh Adz-Dzahabi telah menghitung 
jumlah guru yang diambil riwayatnya 
oleh Imam Muslim dan dican tumkan di 
dalam kitab shahihnya, dan jumlah mereka 
mencapai 220 orang. Dan masih ada lagi 
selain mereka yang tidak dicantumkan di 
dalam kitab shahihnya. 

Di antara guru-guru beliau yang paling 
mencolok adalah Abdullah bin Maslamah 
Al-Qa’nabi, Al-Imam Muhammad bin Isma’il 
Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al- 
Imam Ishaq bin Rahuyah al-Faqih al Mujtahid 
Al-Hafizh, Yahya bin Ma’in, dan sebagainya. 
Sedan gkan di antara penuntut ilmu yang 
menjadi murid beliau adalah Muhammad 
bin Abdul Wahhab al-Farra', Abu Hatim 
Muhammad bin Idris ar-Razi, Abu Bakar 
Muhammad bin An- Nadir bin Salamah al- 
Jarudi, Abu Isa at-Tirmidzi, dan sebagainya. 

Karya-Karya Beliau 

Imam Muslim mempunyai karya dalam 
bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup 


banyak. Di antaranya ada yang sampai 
kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak 
sampai. Adapun hasil karya beliau yang 
sampai kepada kita adalah Al-JamV ash 
Shahih, Al-Kuna wa Al-Asma', Al-Munfariddt 
wa al-Wildan, Ath-Thabaqdt, Rijalu ‘Urwah 
bin Az Zubair, dan At-Tamyiz. 

Sedangkan hasil karya beliau yang tidak 
sampai kepada kita adalah Al-Musnad al 
Kabir ‘Ala ar-Rijal, Al-Jami' al-Kabir, Al-‘llal, 
Al-Afrdd, Al-Aqrdn, Su'aldt Muslim, Hadits 
‘Amru bin Syu’aib , Al-Intifd’ bi'ahabbi as 
sibd’, Masyayikhu Malik, Masyayikhu Ats- 
Tsauri, Masyayikhu Syu'bah, Man laisa lahu 
ilia rdwin waahid, Kitab alMukhadldlramin, 
Awladu ash-shahabah, Dzikru awhdmi al- 
Muhadditsin, dan Afrddu Asy-Syamiyyin. 

Wafatnya beliau 

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, 
dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, 
salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari 
Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 
Mei 875 dalam usia 55 tahun. 


xxxii 



TUJUH PERAWI HADITS TERBANYAK 


A da tujuh shahabat Rasulullah yang 
meriwayatkan lebih dari 1.000 hadits 
semasa hidup beliau. Mereka tercatat 
sebagai para shahabat Nabi yang terbanyak 
meriwayatkan hadits. Ketujuh shahabat 
tersebut adalah Abu Hurairah, Abdullah bin 
Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin 
Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Said Al-Khudri. 

Berikut adalah uraian singkat mengenai 
ketujuh shahabat Rasulullah jgjj tersebut: 

1. Abu Hurairah 

Nama aslinya Abdus Syamsi. Setelah 
masuk Islam pada saat Perang Khaibar, ia 
mengganti namanya menjadi Abdur Rahman 
As-Shahri. Kemudian oleh Rasulullah ia diberi 
gelar Abu Hurairah, yang berarti “Bapak 
kucing kecil." Nama ini diberikan setelah ia 
membawa seekor kucing kecil ke hadapan 
Rasul jgjjj. 

Kecintaannya kepada Rasulullah sangat 
luar biasa. Sejak memeluk Islam ia belum 
pemah berpisah dengan Rasul kecuali saat 
tidur. Selama empat tahun ia berteman 
dengan Rasulullah 3 g| hingga wafatnya. Ia 
selalu mengikuti ke mana beliau pergi. 

Abu Hurairah bukan tipe penulis. Tidak 
seperti Abdullah bin Amru m (meriwayatkan 
700 hadits) yang selalu menuliskan apa 
yang ia dengar dari Rasulullah jgg. Namun, 
Abu Hurairah memiliki ingatan yang sangat 


kuat. Ia pemah berkata, "Tidak seorang pun 
dari shahabat-shahabat Rasulullah yang 
menandingi aku dal am hal menghafal hadits, 
kecuali Abdullah bin Amru. Sesungguhnya 
(perbedaannya adalah) ia menulis dan aku 
tidak.” 

Tak he ran bila Abu Hurairah tercatat 
sebagai shahabat Rasul yang terbanyak 
meriwayatkan hadits. Ia meriwayatkan 
hadits sebanyak 5.374 hadits. Nabi sendiri 
pemah berkata kepada Abu Hurairah, 
"Barang siapa yang merentangkan 
selendangnya hingga hadisku selesai, lalu 
ia melipatnya kembali, maka ia tak akan 
lupa pada apa saja yang ia dengar dariku.” 
Setelah mendengar ini Abu Hurairah langsung 
merentangkan selendangnya dan beliau 
mengutarakan hadits yang amat banyak, 
kemudian memeluk Abu Hurairah m. "Demi 
Allah,” kata Abu Hurairah, "Setelah itu aku 
tidak pemah lupa pada apa yang aku dengar 
dari beliau." 

2. Abdullah bln Umar m 

Ia adalah putra Umar bin Khatthab dan 
saudara kandung Hafshah, istri Nabi. Tercatat, 
Abdullah telah meriwayatkan sebanyak 2.630 
hadits (jumlah kedua terbanyak setelah Abu 
Hurairah). 

Abdullah sangat setia mengikuti 
Rasulullah jgjj. Jika Rasul menunaikan 


xxxlif 



shalat, ia bermakmum di belakang beliau. 
Jika beliau berdoa dengan berdiri maka 
Abdullah ikut berdiri dan mengamininya. 
Bahkan ketika beliau turun dari unta betina 
setelah mengelilingi kota Mekah dan 
menunaikan shalat dua rakaat, Abdullah pun 
ikut mengitari Mekah dan shalat dua rakaat 
sesudahnya, sebagaimana yang ia saksikan. 

Tak heran jika Ummul Mukminin, 
Aisyah, berkata, "Tidak seorang pun shahabat 
yang setara Ibnu Umar dalam mengikuti jejak 
Rasulullah." Abdullah juga sangat berhati- 
hati dalam meriwayatkan hadits. Ia tak mau 
meriwayatkan suatu hadits, kecuali yang 
benar-benar ia ingat huruf demi hurufnya. 

Selain itu, Ibnu Umar selalu bangun untuk 
menunaikan shalat Tahajud dan memohon 
ampun pada waktu sahur seraya menangis. 
Setiap kali ia mendengar ayat-ayat peringatan 
dilantunkan, ia selalu mengeluarkan air mata 
sebagaimana ayahnya. 

3. Anas bin Malik m 

Anas bin Malik berada pada urutan 
ketiga terbanyak meriwayatkan hadits. Ia 
telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits, 
setingkat di bawah Abdullah bin Umar. 
Ayahnya bernama Malik bin Nadhir ass yang 
nasabnya bersambung dengan Adi bin Najjar 
m. 

Saat Anas berusia 10 tahun, ibunya 
menyerahkan Anas kepada Rasulullah untuk 
menjadi pelayan beliau. Beliau memanggil 
Anas dengan sebutan Dzal Udzunaini, yang 
artinya "yang punya dua telinga.” 

Anas tidak mengikuti perang Badar, 
karena usianya saat itu masih sangat muda. 
Namun, pada perang-perang lain, Anas 
selalu tampil berani. Tatkala Abu Bakar 
bermusyawarah untuk mempergunakan 
tenaga Anas, Umar sangat memuji usul 
tersebut dan berkata, “Anas adalah seorang 


pemuda yang pandai menulis dan terkenal 
pula ketakwaannya, karena ia lama 
bersahabat dengan Rasulullah.” 

Ibnu Sirin berkata, "Anas m adalah 
orang yang paling baik dalam melaksanakan 
shalat, di rumah atau di perjalanan.” Sedang 
Abu Hurairah berkata, "Saya belum pernah 
berjumpa dengan orang yang seperti Ibnu 
Sulaim (Anas m) dalam melaksanakan 
shalat.” 

4. Aisyah 

Ia lahir di Mekah empat tahun sesudah 
kenabian Muhammad Ia adalah putri dari 

Abu Bakar m dan Ummi Ruman. Ia adalah 
istri Rasul setelah wafatnya Khadijah m . Ia 
memeluk Islam selagi masih kecil, bersama 
delapan orang yang lain. 

Aisyah adalah gadis yang cerdas dan 
pandai berbahasa. Ia juga menguasai ilmu 
kesehatan dan ilmu nasab. Seorang shahabat 
bernama Zuhri pernah berkata, "Seandainya 
ilmu Aisyah dibandingkan dengan semua 
ilmu istri-istri Nabi dan semua wanita Arab, 
niscaya ilmu Aisyah-lah yang lebih utama.” 

Sahabat yang lain berkata, "Saya belum 
pernah melihat orang yang lebih pandai dari 
Aisyah tentang ilmu kesehatan, syair, dan 
ilmu fikih.” 

Rasulullah begitu sayang kepada Aisyah 
^ . Pada suatu kesempatan beliau berkata 
kepada Aisyah 3$ , "Rasa cintaku kepadamu 
wahai Aisyah, seperti Al- Urwatul Wutsqa 
(pegangan yang kuat).” 

Pada kesempatan lain, seorang shahabat 
bernama Amru bin Ash bertanya kepada 
Rasulullah M tentang siapa yang paling beliau 
cintai. Beliau menjawab, “Yang pertama 
adalah Aisyah, kemudian Abu Bakar, Umar 
bin Khatthab, dan shahabat-shahabat yang 
lain.” 


xxxlv 



Semasa hidupnya, Aisyah telah 
meriwayatkan 2.210 hadits. Keunggulan 
Aisyah dalam meriwayatkan hadits, kadang- 
kadang ia bisa mengkonklusikan)beberapa 
masalah. Ia kerap berijtihad sendiri lalu 
diikuti oleh para shahabat yang lain. 

5. Abdullah bin Abbas ass 

Pada usia tujuh tahun Abdullah telah 
menempel pada Rasulullah bagaikan alis 
dengan mata. Ia juga biasa diboncengkan 
Nabi ketika berpergian, laksana orang dengan 
bayangannya. Abdullah bercerita, "Ketika 
Rasulullah hendak shalat, beliau memberikan 
isyarat agar aku berdiam di belakangnya. 
Setelah selesai shalat, beliau menatapku 
seraya bertanya, ‘Mengapa engkau tidak 
berdiri di s ampin gku wahai Abdullah?’ Aku 
menjawab, 'Karena engkau sangat mulia 
dalam pandanganku. Aku sangat keberatan 
berdiri di sampingmu.’ Kemudian Rasulullah 
mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, 
‘Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang hak dan 
hikmah kepadanya.'” 

Doa tersebut temyata dikabulkan. Putra 
Abbas bin Abdul Muthallib, paman Rasulullah 
ini menjadi sosok yang berilmu luas dan ahli 
fiqih yang mendetil. Sepanjang hidupnya ia 
telah meriwayatkan sebanyak 1.660 hadits. 

6. Jabir bln Abdullah m 

Setiap orang yang betjumpa dengannya, 
banyak menimba ilmu darinya. Di Masjid 
Nabi di Madinah, ia memiliki ‘halaqoh’, 
tempat orang-orang menuntut ilmu dan 
bertakwa. 

Jabir bin Abdullah m pemah mengikuti 
peristiwa bersejarah bersama ayahnya dalam 
baiat Aqabah. Ia juga betjihad menyertai 
Rasulullah dalam banyak peperangan, 
kecuali Perang Badar dan Perang Uhud. Pada 


kedua perang tersebut, ayahnya, Abdullah 
bin Amru, mencegahnya untuk ikut. 

Setelah sang ayah wafat pada Perang 
Uhud, Jabir tak pemah lagi absen menyertai 
Rasulullah $^§ di medan jihad. Dan selama 
berada di sisi beliau, Jabir telah mampu 
meriwayatkan 1.540 hadits. 

7. Abu Said Al-Khudrl 

Nama aslinya Sa’ad bin Malik bin 
Sanan. Namun, ia lebih dikenal dengan 
julukan Abu Said al-Khudri. Ia adalah 
salah seorang shahabat yang dibaiat oleh 
Rasulullah untuk berpegang pada tali Allah 
dengan meninggalkan hal-hal yang tercela. 
Bersamanya dibaiat juga Abu Dzar Al- 
Ghifari, Sahal bin Sa'ad, Ubadah bin Shamit, 
dan Muhammad bin Maslamah. Abu Said 
tampil dalam perang Bani Musthalik, perang 
Khandak, dan perang sesudahnya sebanyak 
12 kali. 

Abu Said telah meriwayatkan 1.170 
hadits. Kepada orang yang bertanya untuk 
menulis hadits darinya, ia berkata, “Jangan 
ditulis hadits, tapi hafalkanlah sebagaimana 
kami menghafalkannya." 


XXXV 



PENGANTAR SINGKAT 
SEPUTAR HADITS 


A. PENGERTIAN HADITS 

Hadits adalah laporan tentang sunah 
Rasulullah $§, yaitu segala sesuatu yang 
disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa 
perkataan, perbuatan, maupun persetujuan 
atas perkataan atau perbuatan orang lain. 
Hadits yang isinya berupa perkataan (sabda) 
Rasulullah disebut sebagai hadits qauly, 
yang berupa perbuatan disebut sebagai 
hadits fi'ly, dan yang berupa persetujuan 
disebut sebagai hadits taqriry. Di samping 
itu, ada juga hadits-hadits yang isinya 
berupa gambaran mengenai karakteristik 
Rasulullah 3g§, baik perangai fisik ( washfun 
khalqy) maupun sifat non-fisik ( washfun 
khuluqy). 

Karena berisikan informasi mengenai 
sunah Rasulullah hadits menduduki 
posisi yang sangat penting dalam agama 
Islam. Sunnah merupakan dasar hukum 
kedua setelah Al-Qur’an sekaligus 
merupakan penjelasan (tafsir) yang paling 
otentik mengenai segala hal dalam Al- 
Qur’an. Oleh karena itu, proses pelestarian 
dan pemeliharaan sunah merupakan suatu 
hal yang sangat vital di dalam agama Islam. 

Pelestarian sunah dilakukan melalui 
penelusuran terhadap hadits-hadits yang 
ada berikut pencatatannya dalam buku- 
buku serta periwayatannya dari generasi ke 
generasi. Sedan gkan pemeliharaan sunah 


dilakukan melalui penyeleksian terhadap 
hadits-hadits yang ada sehingga hadits- 
hadits yang valid dan akurat bisa disaring dari 
hadits-hadits yang salah dan palsu. 

Sebagai sebuah periwayatan, hadits 
biasanya terdiri dari dua bagian. Pertama, 
bagian jalur periwayatan yang disebut 
sebagai sanad. Kedua, bagian isi laporan 
yang disebut sebagai matan. Bagian sanad 
berisi rangkaian perawi ( rawi ) hadits beserta 
redaksi periwayatan antara satu rawi 
dengan rawi sebelumnya, sedangkan matan 
hadits berisi teks perkataan maupun teks 
yang menceritakan perbuatan, persetujuan, 
ataupun sifat-sifat yang dinisbahkan kepada 
Rasulullah 3§|. 


Berikut contoh sebuah hadits yang 
disebutkan dalam buku Al-Jdmi'ush Shahih 
karya Imam Al-Bukhari: 


$ :JVl 

& <J* # :jV5 

* * ^ 

f • 1, *■ f • * ,<» • s., • «* 

0* ‘jW* Cji 4**' t** 

ijJilj *1 Ifr ^31 Ja- tilt &\ (gj 

„ j * 1 , ( • * : 

^ 4-aJU*i JUJ jll iJU 


(Imam Al-Bukhari mengatakan): Abdullah 
Ibnu Muhammad Al-Ju'fy telah bercerita 


XXXVI 



kepada kami. Ia mengatakan: Abu Amir 
Al-Aqady telah bercerita kepada kami. Ia 
mengatakan: Sulaiman Ibnu Bilal telah 
bercerita kepada kami; dari Abdullah Ibnu 
Dinar; dari Abu Shalih; dari Abu Hurairah 
£$*; dari Nabi (Muhammad) bahwa beliau 
pemah bersabda, “ Keimanan itu ( terdiridari ) 
enam puluh sekian cabang dan rasa malu 
merupakan salah satu cabang keimanan.” 

Matan dalam hadits di atas adalah bagian 
terakhir yang menyebutkan secara langsung 
sabda Rasulullah sedangkan sanad- nya 
adalah bagian yang berisi rantai periwayatan 
dari Abdullah Ibnu Muhammad Al-Ju'fy 
sampai Abu Hurairah m. 

Kadang-kadang, isi dari matan sebuah 
hadits adalah penceritaan Rasulullah ^ 
mengenai sebuah firman atau ketentuan 
Allah, tetapi bukan merupakan salah satu 
ayat dalam Al-Qur'an. Hadits dengan matan 
seperti ini biasa disebut sebagai hadits qudsy 
atau hadits ilahy. Berikut sebuah contoh 
hadits qudsy yang terdapat dalam buku 
Shahih Muslim yang berisi ketentuan Allah 
dalam pencatatan kebaikan dan keburukan: 


lj} & 

ji s u.j J till 5U*i J\ jJii 

J a!' 6* o 2 & 

ai 51 ja jusj & £ 4 $ uj 

o&i)Q oOlil C& 

sLt’s^si MS' fja '‘ph 

jii Jf j ^ ^ ^ 615 

olaLipl (61 iiU Jl d u> 

tzs- :si? &\ pi pi 615 


(Imam Muslim mengatakan): Syaiban Ibnu 
Farrukh telah bercerita kepada kami: Abdul 
Warits telah bercerita kepada kami; dari Al- 
Ja'd Abu 'Utsman: Abu Raja’ Al-'Utharidy 
telah bercerita kepada kami; dari Ibnu Abbas; 
dari Rasulullah mengenai apa yang beliau 
riwayatkan dari tuhan beliau (Allah) Tabdraka 
wata'dld. Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah telah mencatat kebaikan (pahala) dan 
keburukan ( dosa) kemudian menjelaskan 
hal tersebut. Barang siapa yang berkehendak 
untuk melakukan suatu kebaikan tetapi ia 
tidak jadi melakukannya, Allah akan tetap 
mencatat hal itu sebagai sebuah kebaikan 
yang utuh di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak 
melakukan kebaikan itu kemudian ia 
jadi melakukannya, maka Allah akan 
mencatatnya sebagai sepuluh kali sampai 
tujuh ratus kali kebaikan, bahkan sampai 
berkali-kali lipat. Apabila ia berkehendak 
untuk melakukan sebuah keburukan dan 
ia tidak jadi melakukannya, Allah akan 
mencatat hal (pembatalan niat buruk) 
tersebut sebagai sebuah kebaikan yang utuh 
di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak untuk 
melakukan sebuah keburukan lantas ia jadi 
melakukannya, maka Allah hanya akan 
mencatatnya sebagai satu buah keburukan 
saja.” 

Sebuah hadits yang tegas-tegas 
menisbahkan matan-nya kepada Rasulullah 

disebut sebagai hadits marfu' Akan 
tetapi, ada juga hadits-hadits yang matan- 
nya temyata dinisbahkan kepada shahabat 
atau generasi di bawah mereka. Hadits yang 
matan-nya dinisbahkan kepada shahabat 
ini disebut sebagai hadits mauquf dan yang 
dinisbahkan kepada generasi setelah mereka 
disebut sebagai hadits maqthu'. Berikut 
contoh hadits mauquf, sebagaimana terdapat 
dalam buku Al-Muwaththa ’ karya Imam 
Malik, yang matan- nya disandarkan kepada 
Umar Ibnul Khatthab m: 


xxxvii 



<s^ JUT Si jj uiT ui^ii 
ifa Jto j^jUj & silii 
^2?l IaI^m« U3 J 49 


(Imam Malik mengatakan): Dari Nafi\ 
mantan budak Abdullah Ibnu Umar; bahwa 
Umar Ibnul Khatthab as pemah menuliskan 
(ketentuan) kepada para pegawainya (yang 
berbunyi): "Sesungguhnya perkara kalian 
yang paling penting bagiku adalah shalat. 
Barang siapa yang menjaga serta tekun 
memeliharanya niscaya ia telah menjaga 
agamanya. Namun, barang siapa yang 
menyia-nyiakan shalat niscaya perkara yang 
lain akan lebih ia sia-siakan lagi." 


B. PEMBUKUAN HADITS 

Penulisan hadits dalam lembaran- 
lembaran catatan sebetulnya sudah dimulai 
semenjak masa Rasulullah sebagaimana 
yang dilakukan oleh Shahabat Abdullah 
bin Amr bin Ash. Proses ekspedisi ilmiah 
untuk penelitian hadits juga sudah beijalan 
semenjak masa tersebut. Akan tetapi, gerakan 
penulisan secara resmi dan besar-besaran 
baru dimulai pada masa tabiin pada zaman 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Az- 
Zuhry. 

Pada masa-masa berikutnya, kegiatan 
perekaman reportase hadits pun semakin 
subur dengan ditandai oleh bermunculannya 
aneka dawdwtnu’s sunah (buku-buku 
penghimpun materi hadits). Buku-buku 
hadits tersebut bisa dipetakan sesuai dengan 
pola dan sistematika penulisannya sebagai 
berikut: 

Jaw&mV : Yaitu buku-buku hadits yang 
secara umum berisi seluruh tema-tema 
agama mulai dari akidah, ibadah, muamalah, 


akhlak, tafsir, nasihat, sirah, dan sebagainya. 
Buku-buku bertipe ini adalah semisal Al- 
Jami'u’sh Shdhih- nya Imam Bukhari dan 
Imam Muslim. Buku-buku ini disusun dalam 
sistematika kitab-kitab dan bab-bab. 

Sunan : Buku-buku hadits yang secara 
umum dimulai dan dikhususkan untuk 
menghimpun hadits-hadits tentang hukum 
fikih dengan beberapa tambahan tema. 
Misalnya, Sunan Abd Dawtid, Sunan An- 
Nasa’iy, dan Sunan Ibni Mdjah. 

Muwaththd'dt Serupa dengan As- 
Sunan, hanya saja di dalamnya juga banyak 
disebutkan atsar atau fatwa para shahabat 
dan tabiin serta komentar-komentar sang 
penulis, sehingga tidak terfokus pada hadits- 
hadits marfti’. Contohnya adalah Muwaththa’ 
Malik. 

Mushannafdt. Buku-buku bertajuk 
mushannaf ini secara umum sama tipenya 
dengan Muwaththd’dt, hanya saja porsi atsar 
(perkataan maupun perbuatan shahabat dan 
tabiin) biasanya lebih mendominasi. Contoh 
buku bertipe ini adalah Mushannaf Ibni Abi 
Syaibah dan Mushannaf 'Abdi’r Razzdq Ash- 
Shan'dny. 

Masdnid fc Musnad adalah sebutan untuk 
buku hadits yang penyusunannya tidak 
berdasarkan bab-bab keilmuan, akan tetapi 
berdasarkan nama-nama shahabat atau 
perawi akhir hadits. Biasanya dimulai dengan 
Khulafaur Rasyidin dan diakhiri dengan rawi- 
rawi mubheun (tidak dikenal). Contohnya 
Musnad Ahmad, Musnad Al-Humaidy, dan 
Musnad Abi DdwddAth- Thaya lisy. 

Ma'djim : Buku-buku bertipe ini 

menyusun hadits-hadisnya berdasarkan 
nama-nama perawi, baik perawi yang 
merupakan guru langsung dari sang penulis 
maupun perawi di atasnya sampai juga 
perawi generasi shahabat. Contohnya Al- 


xxxviii 



Mu jam Ash-Shaghtr, Al-Wastth, dan Al-Kabir 
karya Ath-ThabrSni. 

Shitdh : Buku-buku bertajuk seperti ini 
adalah buku-buku yang dikhususkan oleh 
penulisnya untuk menghimpun hadits-hadits 
yang dinilai sahih sesuai dengan kriteria 
tertentu, misalnya ShahihAl-Bukhdri, Shahih 
Muslim, Shahih Ibni Khuzaimah, Shahih Abi 
'Uwdnah, dan Shahih IbniHibbdn. 

Maudld'dt. Buku-buku yang khusus 
menghimpun hadits-hadits yang dinilai 
palsu, seperti AZ-Maud/fi'af karya Ibnuljauzy, 
Al-Mandru’l Muntf karya Ibnul Qayyim, Al- 
La’dliy Al-Mashn ft' ah karya As-SuyOthy, Al- 
Fawdidu’l Majm&'ah karya Asy-Syaukany, 
dan Al-Mashnti' fi Ma'rifatVl H.aditsi’1 
Maudldah karya 'Aly Al-Q&ry. 

Mustadrakdt. Merupakan tipe buku yang 
berfungsi menghimpun hadits-hadits yang 
belum disebutkan oleh buku-buku tertentu, 
padahal dinilai oleh penulisnya sudah sesuai 
dengan kriteria buku tersebut, misalnya Al- 
Mustadrak 'ala’sh Shahihain karya Al-Hakim 
An-Nasaburi yang menghimpun hadits- 
hadits yang dinilainya sesuai dengan kriteria 
Al-Bukhari atau Muslim. 

Mustakhrajat Buku-buku mustakhraj 
merupakan buku-buku khusus yang berfungsi 
mencatat tambahan jalur periwayatan 
{ thuruqu’l asdnid) dari hadits-hadits yang 
sudah dicantumkan oleh buku lainnya. 
Jalur periwayatan yang disebutkan dalam 
mustakhraj adalah jalur yang berporos pada 
pribadi penulis dan bertemu dengan salah 
satu rawi dari jalur sanad yang dicantumkan 
oleh buku tujuan. Contoh buku bertipe ini 
ialah Mustakhraj Abi 'Uwdnah 'ala Shahihi 
Muslim yang memuat tambahan jalur 
periwayatan untuk hadits-hadits di Shahih 
Muslim. 

MajdmV : Yaitu buku-buku yang 

berfungsi menggabungkan hadits-hadits 


yang terdapat dalam dua atau lebih buku 
hadits. Misalnya Al-Jam 'u baina’sh Shahihain 
yang menggabungkan Shahth Al-Bukhdrt 
dan Shahih Muslim dan Jami'u’l UshQl karya 
Ibnul Atsir yang menggabungkan hadits- 
hadits Al-Kutub As-Sittah. 

Athrdf. Buku-buku Athrdf adalah buku- 
buku yahg menghimpun semua hadits dari 
satu atau sejumlah buku tertentu dengan 
hanya mencantumkan bagian atau kalimat 
pertama dari matan hadits atau ungkapan 
tertentu yang cukup menggambarkan isi 
hadits. Buku-buku tipe ini juga kemudian 
menghimpunkan jalur-jalur periwayatan 
masing-masing hadits dari buku-buku 
sumbemya dan biasanya disusun sesuai 
dengan nama shahabat atau perawi 
tertingginya. Contoh buku bertipe ini ialah 
Athrdfu’sh Shahihain karya Abu Mas'fld Ad- 
Dimasyqy (w.400), Tuhfatu’l Asyrdf karya 
Al-Mizzy (w.742), dan Ithdfu’l Maharah 
bi Athrdfi’l 'Asyarah karya Ibnu Kajar Al- 
'AsqalSny. 

Zawdid: Merupakan buku-buku hadits 
yang menghimpun tambahan-tambahan 
hadits dari beberapa buku tertentu yang 
tidak tercantum dalam buku-buku tertentu 
lainnya, misalnya Zawd’idu’l Masdnid 'ala’l 
Kutubi’s Sittah yang menghimpun hadits- 
hadits dari beberapa masdnid yang belum 
dicantumkan dalam Al-Kutub As-Sittah. 

C. VALIDITAS HADITS 

Sebagai sebuah laporan, hadits-hadits 
tentu saling berjenjang tingkat validitasnya. 
Ada laporan hadits yang betul-betul valid 
sehingga informasi utamayang dikandungnya 
bisa dipastikan sebagai matan yang otentik 
bersumber dari Rasulullah $g. Namun, ada 
juga hadits-hadits yang masih diragukan 
validitasnya serta ada pula riwayat-riwayat 


xxxix 



yang sudah bisa dipastikan sebagai hadits 
palsu. 

Hadits yang tingkat validitasnya tinggi 
disebut sebagai hadits sahih (hadits sehat); 
yang tingkat validitasnya lumayan disebut 
sebagai hadits hasan (hadits baik); yang 
tingkat validitasnya rendah disebut sebagai 
hadits dha'if (hadits lemah); dan riwayat 
hadits yang telah dipastikan sebagai sebuah 
hadits palsu disebut hadits maudhu' (hadits 
buatan). 

Validitas sebuah hadits bisa diteliti dari 
tiga aspek, yaitu (1) kualitas para perawi, 
(2) kesinambungan antar-perawi, dan (3) 
keakuratan proses riwayat. 

Kualitas seorang perawi ditentukan oleh 
tingkat 'addlah (keshalihan dan ketakwaan), 
untuk menjamin kualitas moralnya sehingga 
ia tidak akan berbohong secara sengaja, serta 
tingkat dhabt (ketelitian dan kecermatan) 
yang akan menjamin kualitas intelektualnya 
sehingga secara umum ia tidak akan 
melakukan kekeliruan tak-disengaja. Ilmu 
yang mempelajari kualitas perawi ini disebut 
sebagai Ilmul Jarhi wat Ta'dtl (Ilmu Kritik 
dan Sertifikasi). 

Periwayat yang berkualitas bagus disebut 
sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) 
dan perawi dengan kualitas buruk disebut 
sebagai perawi yang dha'if (lemah). Semakin 
bagus kualitas seorang perawi, ia akan 
menjadi seorang hdfizh (penghafal kuat), 
seorang hujjah (rujukan), sampai seorang 
amirul mu’mintn fil hadits (pimpinan kaum 
mukminin dalam hal hadits). Sebaliknya, 
semakin buruk kualitas seorang perawi, 
ia akan temilai sebagai seorang matr&k 
(terabaikan), seorang murikar (tertentang), 
seorang kadzdzab (pendusta), atau bahkan 
seorang ruknul kadzib (pilar kedustaan). 
Periwayat dengan kualitas yang sedang- 
sedang saja disebut sebagai shad&q (jujur), 
shalih (baik), syaikh (guru), atau id ba’sa 


bih (lumayan). Ada juga perawi yang tidak 
diketahui identitasnya ( majhUI) serta ada 
juga yang diketahui identitasnya, namun 
tidak diketahui kualitasnya ( masttir ). 

Jika setelah diteliti temyata sang 
perawi merupakan seseorang yang sering 
berbuat kemaksiatan, maka hadisnya 
disebut sebagai hadits munkar. Demikian 
juga apabila ia temyata kerap lalai atau 
melakukan kekeliruan dalam menghafal dan 
meriwayatkan hadits. Apabila ia tertuduh 
kuat sebagai seorang pendusta, hadisnya 
disebut sebagai hadits matrukr, dan apabila 
ia telah mengaku atau terbukti melakukan 
kedustaan serta pemalsuan hadits, maka 
hadisnya disebut sebagai hadits maudhu'. 
Ketiga jenis hadits ini tidak bisa diterima 
sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil 
dalam beragama, kecuali jika hadits tersebut 
memiliki jalur periwayatan lainnya yang 
bersih dari kelemahan-kelemahan tersebut. 

Aspek kedua yang perlu diteliti adalah 
kesinambungan antar-perawi. Hal ini 
ditentukan oleh kenyataan bahwa setiap 
perawi yang terdapat dalam sanad hadits 
memang mempunyai hubungan langsung 
dengan perawi sebelumnya. Hubungan ini 
bisa diketahui dengan melihat sejarah hidup 
masing-masing perawi, termasuk siapa saja 
gum dan murid yang pemah ditemuinya dan 
di kota mana saja ia pemah berada. Karena 
itu, ilmu yang sangat berperan penting dalam 
penelitian kesinambungan antar-perawi ini 
adalah Ilmut Tdrtkh (Ilmu Sejarah). Sejarah 
para perawi ini juga sering dikaji bersama 
dengan catatan kualifikasi mereka secara 
moral maupun intelektual dalam sebuah 
ilmu yang dikenal dengan sebutan Ilmur 
Rijdl (Ilmu Tokoh). 

Kesinambungan antar-perawi hadits ini 
akan cacatketika jelas-jelas ada keterputusan 
(lompat generasi) dalam rantai sanad- nya. 
Apabila keterputusan itu teijadi di awal sanad 


xl 



(persis di atas sang penulis buku hadits), 
haditsnya disebut sebagai hadits mu'allaq ; 
apabila terjadi di penghujung sanad (di atas 
generasi tabiin), haditsnya disebut sebagai 
hadits mursal; dan apabila terjadi di tengah 
sanad, haditsnya disebut sebagai hadits 
mu'dhal, ketika keterputusan itu menimpa 
dua perawi atau lebih secara berturut-turut 
atau tidak berturut-turut disebut sebagai 
hadits munqathi'. 

Ada juga keterputusan sanad yang sekilas 
tidak tampak secara jelas. Hal ini bisa terjadi 
ketika seorang perawi memang segenerasi 
dengan perawi di atasnya, tetapi mereka 
berdua belum pemah bertemu. Hadits 
dengan keterputusan semacam ini disebut 
sebagai mursal khafiyy. Di samping itu, 
keterputusan samar juga bisa terjadi ketika 
sang perawi sengaja menggugurkan perawi di 
atasnya (yang pemah ia temui) dan langsung 
meriwayatkan hadits dari perawi di atasnya 
lagi (yang juga pemah ia temui) dengan 
menggunakan redaksi periwayatan yang 
ambigu, semisal anfuldn ” ("dari si Fulan”) 
atau qdla fuldn (“si Fulan berkata”), bukan 
“haddatsani Fuldn" (“Fulan telah bercerita 
kepada saya”) atau "sami'tu Fuldn yaq&l" 
(“saya mendengar si Fulan berkata”). Bentuk 
keterputusan terakhir ini disebut sebagai 
tadlis. Pelakunya disebut sebagai mudallis 
dan haditsnya disebut hadits mudallas. 

Segala keterputusan sanad di atas akan 
membuat sebuah riwayat hadits menjadi 
lemah (dha'ifi sampai ditemukannya 
kesinambungan sanad dan sampai terbukti 
bahwa perawi yang terputus dari rantai 
sanad itu adalah perawi yang tsiqah. Hadits 
dari seorang perawi yang tertuduh/terkenal 
sebagai mudallis juga tidak bisa diterima 
sampai terbukti bahwa ia tidak melakukan 
tadlis dalam hadits yang bersangkutan 
serta ia memang betul-betul meriwayatkan 


hadits tersebut dari perawi di atasnya secara 
langsung. 

Pada saat aspek kualitas para perawi dan 
aspek ketersambungan antar-perawi dalam 
sanad sebuah hadits telah terbukti selamat, 
sebuah hadits secara umum bisa digolongkan 
sebagai hadits yang berkualitas baik. Akan 
tetapi, kedua aspek ini belumlah cukup untuk 
menilai sebuah hadits sebagai hadits yang 
sahih. Periwayat yang tsiqah tetap bukanlah 
perawi yang ma'shdm (bebas dari salah) 
sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan 
tetap ada meskipun itu sangat kecil. Oleh 
karenanya, masih ada satu aspek lagi yang 
hams diteliti dalam sebuah riwayat hadits 
sebelum bisa dinyatakan valid, yaitu aspek 
keakuratan proses riwayat. Dengan meneliti 
aspek ini, akan ditemukan ada tidaknya cacat 
samar (' illah ) dalam riwayat hadits yang 
bersangkutan yang sekilas memang tidak 
tampak. Ilmu yang mengkaji persoalan ini 
disebut sebagai Ilmul 'Ilal (Ilmu Penelusuran 
Cacat Samar). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
cacat samar dalam sebuah hadits, perlu 
dilakukan proses penghimpunan semua jalur 
riwayat ( thuruq wa asdntd) yang tersedia 
untuk hadits yang bersangkutan guna 
dilakukan perbandingan (komparasi) antara 
satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. 
Perbandingan ini mencakup perbandingan 
redaksi periwayatan, perbandingan jalur 
periwayatan, dan perbandingan isi sanad. 
Dengan perbandingan ini, akan ditemukan 
ada tidaknya kejanggalan dalam salah satu 
riwayat hadits yang bisa memengaruhi status 
dan validitas hadits yang bersangkutan. 

Kejanggalan yang merupakan cacat samar 
ini ditunjukkan oleh adanya perselisihan 
antara dua riwayat atau lebih. Bentuknya bisa 
berupa penyisipan unsur bam, baik pada 
sanad maupun matan, sehingga hadisnya 
disebut sebagai hadits mudraf, bisa bempa 



penggantian unsur (nama maupun kata) 
sehingga disebut sebagai hadits mudhthariir, 
bisa berupa pembalikan urutan sehingga 
hadisnya disebut sebagai hadits maqlutr, 
dan bisa berupa kesalahan dalam mengeja 
(baik salah dengar, salah-ucap, maupun 
salah-tulis) sehingga hadisnya disebut hadits 
mushahhafataxx muharraf. 

Penilaian terhadap janggal dan 
kelirunya salah satu riwayat didasarkan 
pada perbandingan kualitas kecermatan 
dan kuantitas jumlah para perawi serta 
berdasarkan tingkat kepakaran (spesialisasi) 
para perawi terhadap hadits-hadits dari 
perawi di atasnya. Riwayat janggal yang 
terbukti keliru disebut sebagai syddz, 
sedangkan riwayat yang terbukti akurat 
disebut sebagai mahfdzh. 

Ketika sebuah hadits telah terbukti valid 
dalam ketiga aspek di atas (kualitas para 
periwayatnya, kesinambungan sanad- nya, 
serta keakuratan proses riwayamya), hadits 
tersebut dinyatakan sebagai hadits sahih. 
Ia merupakan sebuah dalil dalam agama 
sehingga wajib dijadikan pegangan selama 
belum dibatalkan kandungan hukumnya 
oleh hadits sahih lain yang datang setelahnya 
(disabdakan atau dilakukan oleh Rasulullah 
M setelah hadits yang pertama). Hadits yang 
telah dibatalkan oleh hadits yang belakangan 
itu disebut sebagai hadits mansukh, hadits 
yang membatalkannya disebut sebagai hadits 
nasikh, dan hadits yang tidak terbatalkan 
disebut sebagai hadits muhkam. 



MUKADIMAH 


DOSA BESAR BERDUSTA 
ATAS NAMA RASULULLAH 


HADITS KE-1: 


> 9 ^ 


jiS = jvS ilfr 401 C&3& 

OOi q * 4j^3 tjjp I^O^su ijJuy ^Jlfr AUl 



(jJl-j aJlC .till { ye 


Ali m meriwayatkan bahwa Nabi jgbersabda: 
"Danganlah kalian berdusta atas namaku/ 
Karena, barang siapa yang berdusta atas 
namaku maka ia pasti akan masuk neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabiffi (38)) 

Penjelasan - 

jllJi : Maka hendaklah ia masuk ke dalam 
neraka. 


HADITS KE-2: 


$3 Ail : jlf ilft &\ J\ -f 

£* &\ & *fi\ J{ Xj$ -J &. I if 

a „ 

- -S'C 0 - -r.S A ' , 

tj* UaS jjp Juju :J13 .Jujj 



^11 Jp *t*^* pil sjIj ^ A tjJull ^ ’l) t£ji»»Jl <»-ji-l) 

(jJuy *_ifr .till J-o 


Anas s@> berkata, "Yang menghalangiku untuk 
banyak meriwayatkan hadits kepada kalian 
adalah karena Nabi jjg pernah bersabda: 
'Barang siapa yang sengaja berdusta atas 
namaku maka hendaklah ia menempati 
tempatnya di neraka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi Jg (38)) 

Penjelasan 

: Maka hendaklah ia membuat tempat 
untuk dirinya. Dikatakan; o&Jl jijJl f£5 artinya 
seseorang menjadikan suatu tempat sebagai 
tempat tinggal. 


1 Misalnya, membuat hadits palsu dengan mengarang suatu 

E aan yang dinisbatkan kepada Nabi jg, padahal 


43 



HADITS KE-3: 


• tfti "ii - 'f.S <•- ji . , \ , 

^i)l 3^-3^ Aifi> 4JJl ojjjA — T 

, - •:> • - A** •T- A, s - 

IJUXU 3p UJO j^oj :J\i |Juwj AJlfr 4 m! 


•s*. - j-'S- ifi-s"! • 

jUJl j^oJuufco '* 


Jp |JJ uL r A ubS' IT <>^>t) 

(|Jl^ *.Jlc- 


Abu Hurairah m berkata, Nabi jg bersabda: 
"Barang siapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja maka hendaklah ia 
menempati tempatnya di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi £g (38)) 


Co u>«» <Ufr 4JJ! CS^J *ji*D! -t 

£ ftT Oi : fly &\ fa f£\ 
iSfli £ otf y a^{ £ o^T 

(ttJLi Jt JUUJI 


HADITS KE-4: 

I'Oi^U .i t 


Mughirah m berkata, "Saya pernah 
mendengar Nabi $£ bersabda: 

'Dosa berdusta atas namaku tidaklah sama 
dengan dosa berdusta atas nama selainku. 
Barang siapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja, bersiaplah ia menempati 
tempatnya di neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Larangan meratapi mayit (34)) 



BAB 1 
IMAN 


MAKNA IMAN DAN 
KARAKTERISTIKNYA 


HADITS KE-5: 

<.£ > • - ji. 


$ : jvl iLc. iul sjjji £jl -® 
fe aft j4u cs>; Sju; 

4S*aJ&j <ji)U JS 0? : jli U :jul 

u 

6i : j\l 

otfjJi (jSjjj jLijj 

if :jvl filiiy U :j\3 5U*ij ^5 

: J13 illy <uli Sly ^£=o jj ^ll iSly liillS" 4JJ1 

i* fl*t jjLUii u : jil ?£liiii ja 

£#*5/1 OjJj 131 l^l^ul ily«>Lgj tJjLJl 

4 o^» o. ^ sipj iS i3 

&i ^1 :B fi Ja \&&> 1 (J J- 

p .Sjfli (iftilM fie. sale, aii Sj) fLj *3* 

55 >& -m $ 

ijjJl rv ;jLj^ll u*1^ t i(j (^jImJI *>^>1) 

(f ^L.^lt } oL^i o* 1 *-ic. ^ J- 4 * 


Abu Hurairah g& berkata, "Pada suatu hari, 
ketika Nabi % tengah berkumpul bersama 
para shahabat, tiba-tiba datang seorang 
lelaki bertanya, 'Apa itu iman?' 

Nabi menjawab, 'Iman adalah percaya 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
perjumpaan dengan-Nya, rasuI-rasul-Nya, 
dan hari akhir kebangkitan.' 

la bertanya lagi, 'Apa itu Islam?' 

Beliau menjawab, 'Islam adalah beribadah 
kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu pun, mendirikan shalat wajib, 
menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadhan.' 

la bertanya lagi, 'Apa itu ihsan?' 

Beliau menjawab, 'Ihsan adalah engkau 
beribadah kepada Allah seolah engkau 
melihat-Nya. Namun, jika engkau tidak 
dapat melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah 
meiihatmu.' 

la kembali bertanya, 'Kapan hari kiamat 
terjadi? 1 

Beliau menjawab, 'Orang yang ditanya 
tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. 
Namun, saya akan menjelaskan tanda-tanda 
hari kiamat kepadamu, yaitu jika budak 
sahaya telah melahirkan tuannya dan jika 
para penggembala unta yang berkulit hitam 
saling berlomba-lomba dalam membangun 
gedung-gedung. Perkara ini termasuk dalam 


45 



lima (perkara gaib) yang hanya diketahui 
oleh Allah.'" 

Kemudian Nabl jg membaca firman Allah: 


U jLUUj Jjjjc. aiif o[ 


"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengetahuan tentang hah kiamat. 
Dan Dialah yang menurunkan hujan dan 
mengetahui apa yang ada di dalam rahim. 
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya 
besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal." (Luqman: 34) 


Lalu laki-laki itu pergi. Nabi kemudian 
berseru, 'Panggil kemari orang itu.' Namun, 
para shahabat tidak mendapati apa pun 
(dari jejaknya). Beliau bersabda, 'Dia adalah 
Malaikat Dibril yang datang untuk mengajar 
manusia tentang agama mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (2), Bab: 

Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi 
tentang iman dan Islam (37)) 


Penjelasan • 

Ifcij : Pemilik dan tuannya. 
tjyt : Tampak (muncul). 


SHALAT LIMA WAKTU 
SALAH SATU RUKUN ISLAM 

HAD ITS KE-6: 

aV>> :Jl9 <4 JJi ^ li — *\ 

^ 


\ V T^ N f ^ * -* * * ftf»i ^ pi a 

U AJUU I j ijj} jJU 

J^j jlii ^ jfo jA fill US 


JS :j±sj &\ 

d\ \ A :J\I ^ ji :J0S #!3 

:J\1 ^ Ji :J\S jLiSj 

4JJI Jj-Sj tf /Sj : J\3 O' \ & 

A :j\l ttf# & j* .Stfjll fLj 

•J <*!S Hiifijij jf* :j\S 1^3 6? 'll 
^bi J\i .JJii % & jp jSji 

( r ^t ^ 5^1 v u rt :Olu.V' « -4 *»->') 


Thalhah bin Ubaidullah berkata, "Seorang 
lelaki dari penduduk Najed datang kepada 
Rasulullah j§§. Rambutnya acak-acakan 
dan suaranya keras. Meski demikian, 
perkataannya tak bisa dipahami sehingga 
ketika ia sudah berada dekat dengan Nabi, 
ternyata ia bertanya tentang Islam. Nabi 
pun menjawab, 'Shalat lima waktu dalam 
sehari semalam.' 

la bertanya lagi, 'Adakah kewajiban 
bagiku selain itu?' 'Tidak, kecuali shalat 
sunah jika engkau berkenan,' jawab Nabi. 
Beliau melanjutkan, 'Berpuasa pada bulan 
Ramadhan.' 

la bertanya lagi, 'Adakah kewajiban bagiku 
selain itu?' 'Tidak, kecuali puasa sunah jika 
engkau berkenan,' jawab Nabi. Lalu beliau 
juga menjelaskan kewajiban membayar 
zakat. 

la pun bertanya lagi, 'Adakah kewajiban 
bagiku selain itu?' Beliau menjawab, 'Tidak, 
kecuali sedekah sunah jika engkau berkenan.' 


46 



Kemudian ia pergi seraya berkata, 'Demi 
Allah, aku tidak akan menambah atau 
menguranginya.' 

Rasulullah jgjj bersabda, 'la akan beruntung 
jika jujur menepatinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Zakat 
bagian dari Islam (34)) 

Penjelasan 

: Rambut acak-acakan. 

CSj'jW : Gema suara di udara tapi tidak 
dipahami sedikit pun. 

■r •» 

tOlsi : Beruntung. 

(Jxi Oi : Jika kata-katanya benar. 


IMAN YANG DAPAT MEMASUKKAN 
KE SURGA 


HAD1TS KE-7: 

&\ SjU&i J\ -v 


43)1 J & u; :j\i 51 

4i)i jiii ri) u i) u :f^iii j\ii t2&i 

id i^® ^Jie- ^ 

^ it jjL; * 3 * &i 

.liji «j»>j)l «»lSjil (jjjj <»^La)l 

J&jjJptfjBrjli 

(j*»yH < 1*0 V VA :j <*^A- 1 ) 


Abu Ayyub Al-Anshari as mengisahkan, 
"Seorang lelaki tiba-tiba mencegat Rasulullah 
3 § dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
beritahukan kepadaku suatu amalan yang 
dapat memasukkanku ke dalam surga.' 

Para shahabat sontak bertanya-tanya, 'Ada 
apa, mengapa la?' Nabi pun menjawab, 


'la memiliki keperluan.' kemudian beliau 
bersabda, 'Beribadahlah kepada Allah 
tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun, dirikan shalat, tunaikan zakat, dan 
sambunglah tali silaturahmi. Lepaskan tali 
kekang itu.'" 

Abu Ayyub menjelaskan, "Sepertinya 
beliau ketika itu sedang berada di atas 
kendaraannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Keutamaan silaturahmi (10)) 

Penjelasan 

J) U 4>j! : la punya suatu keperluan. 

ISjS yaitu biarkan hewan tunggangan itu 
berjalan hingga ke rumahmu jika kau sudah 
tidak lagi memiliki keperluan yang kau cari. 
Atau Nabi M naik di atas hewan tunggangan 
beliau sementara orang lain meraih tali 
kekang hewan tunggangan beliau, lalu 
beliau berkata kepada orang tersebut setelah 
memberikan jawaban, "Biarkan tali kekang 
hewan tunggangan itu!” 


HADITS KE-8: 

\Li>i 5i -a 

jp $ : JUl ^J1 $ 

■J 43)1 :Jvs rig. 1 six i\ 

tfSjSj I ftJLIll jLSj ,\& % iss 

tfj ) \j :j\j 5l^ij (y&j *lSjJl 

^ Jtf ^ l2 .itt jp ^ 

llAjl^idil^fi, 


K! 



Abu Hurairah m berkata, "Seorang Badui 
datang kepada Nabi dan berkata, 
'Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang biia 
aku kerjakan bisa memasukkanku ke dalam 
surga.' 

Beliau bersabda, 'Beribadahlah kepada 
Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun, dirikan shalat wajib, tunaikan 
zakat wajib, dan puasa Ramadhan.' 

Orang Badui itu lantas berkata, 'Demi Zat 
yang jiwaku berada di Tanga n-Nya, aku tidak 
akan menambahinya.' 

Ketika ia sudah berlalu, Nabi bersabda, 
‘Barang siapa yang ingin melihat seorang 
dari penduduk surga maka lihatlah orang 
itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Kewajiban menunaikan zakat (1)) 


ISLAM DIBANGUN DI ATAS LIMA 
PERKARA 


HAD ITS KE-9: 


J15 :Jlfl iLfcc. 4AJl j*£. 

jp faj\ § 

Jiy oh \ \ ^ o\ && ^ 

<^5 $5 

oUxij 


(p£=uUjj pSj'c.J v'j t :0L^|I 

Ibnu Umar ® meriwayatkan, "Rasulullah 
m bersabda: 'Islam dibangun di atas lima 
perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat haji, dan berpuasa 
Ramadhan.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Doa 
kalian bagian dari iman kalian (2)) 


PERINTAH BERIMAN KEPADA ALLAH 
DAN RASUL-NYA, SYARIAT ISLAM, 

DAN MENDAKWAHKANNYA 

* 

HADITS KE-10: 

• 1 • «" 5 1 *J|# 1^*" 4 » ^ • «■» 


^ : jll ^ ^ Ijsi \3 

ji ^siu &.j; =jvS iioj iijiiS t jijii ^ ji 
(ijjii c $ 1 , 

^ S(l dloU l 
*3%ai j-a iji Jilljj 

^ Sfe -Si* j»-kj uzijj i* ^ 

r*?f «}f ^ ajfh 

oCf u 5jjJai :jvl <&.j 4ib o&fi 

•SI4A : jll ‘juifrl 4JJl :tp\J <UlU 

ijS 5b \ \ ^ 

b&3 65 * 6 i^j fC?j ££13 

: £j' 5^ <>? 

•jej uijj ci>i!3 i^!3 »fl)S 

bj*^b 

uL t* ytT r ^>1) 

(Ol*iV> 


Ibnu Abbas mengisahkan, "Ketika utusan dari 
Abdul Qais datang kepada Nabi jgj, beliau 
bertanya, 'Utusan siapakah kalian?' 

'Utusan Rabi'ah/ jawab mereka. 


48 



Beliau lantas bersabda, 'Selamat datang 
rombongan utusan yang tidak berduka 
(secara suka rela masuk Islam) dan tidak 
akan menyesal.' 

Lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, 
kami hanya bisa mendatangi Anda ketika 
bulan-bulan Haram saja (Rajab, Dzulqa'dah, 
Dzulhijjah, dan Muharram) karena di antara 
kami dan tempat Anda ada suku kafir 
Mudhar. Maka, perintahkanlah kepada kami 
perkara yang sederhana dan jelas untuk kami 
beritakan kepada orang-orang yang berada 
di belakang kami, yang dengan begitu kami 
bisa masuk surga.' 

Mereka juga menanyakan perihal minuman, 
lalu beliau memerintahkan empat hal dan 
melarang empat hal kepada mereka. Beliau 
memerintahkan untuk beriman kepada Allah 
semata, kemudian bertanya, Tahukah kalian 
apa makna beriman kepada Allah semata?' 

Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu.' 

Nabi bersabda, 'Bersaksi bahwa tiada 
llah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa 
Ramadhan, dan memberikan seperlima dari 
hasil ghanimah/ 

Beliau melarang empat hal, yaitu membuat 
arak dalam gud ( al-hantam ), dalam buah 
labu— yang dikeringkan ( ad-duba '), bejana 
dari akar pohon kurma yang dilubangi (an- 
naqir), atau bejana yang dicat dengan 
ter ( al-muzaffdt ). Sepertinya beliau juga 
menyebutnya dengan muqayyar. Kemudian 
beliau bersabda, 'Ingatlah semua pesan itu 
dan beritakan kepada orang-orang yang 
berada di belakang kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (2), Bab: 

Pembagian seperlima bagian ghanimah 
merupakan bagian dari iman (40)) 


Penjelasan 

Wji merupakan bentuk jamak dari oU-5. 
sesuai qiyas, artinya tidak terhina, atau tidak 
malu karena kalian datang buru-buru tanpa 
peperangan yang membuat kalian malu. 

Lf\51 merupakan bentuk jamak dari oUJu 
tidak mengikuti qiyas. Dijamakkan dalam 
bentuk kata seperti itu karena mengikuti kata 
jamak untuk mengikuti bentuk kata dan 
memperindah. Al-Qazzaz menjelaskan, oUl; 
adalah salah satu dialek bahasa untuk kata 
lalu dijamakkan dalam bentuk seperti itu 
mengacu pada qiyas. 

: Membedakan antara kebenaran dan 
kebatilan, atau bermakna menjelaskan. 

yaitu membuat nabidz dalam wadah 
tersebut. Khantam adalah guci hijau atau 
merah, dengan corong di samping, terbuat 
dari campuran antara tanah, bulu, dan darah. 
Atau, hantam adalah tembikar yang dicat 
dengan bah an yang terbuat dari campuran 
kaca dan lainnya. 

Xii \ : Labu. 

: Bagian pangkal pohon kurma yang 
dikeruk kemudian dijadikan wadah. 

jjA\ : Sesuatu yang dicat dengan qar, ada yang 
menyebut qir, yaitu sebuah tanaman yang 
dibakar setelah mengering untuk dilumurkan 
ke perahu dan lainnya sebagai cat, seperti 
halnya ter. 


MENDAKWAHKAN DUA KALIMAT 
SYAHADAT DAN SYARIAT ISLAM 


HAD1TS KE-11: 

'l*" A • + Ai,| . » ,» ?• « '" A ^ “'o' i T A " o' 

^ 4JL& 4JJI buus doJ ul jJu-y 


49 



HADITS KE-12: 


^4suJi Ja! j»}3 Jp f iSJ ;jli ^liil 


Al iy> bl3 .4^1 ;SCf jubj^is tf jjt 

05 U ^ f*&. j>j» J£ aii Sf 

4AJl 1^1 a5 131s ij^s Uj l3. 

(S’ r^'>' if — ^J 4 — fis^ j */ 3 

fig? Jj3j *^1; jJ* \^j i^isi i^ tjL^i^i 

ue® I Jlyl 

jS” jki-Jj N t_iVj t\ :;K^J1 i_iUS" { I !(j ijljljjl <>-^»-i) 

(*i JUflll g (J-Ul 


Ibnu Abbas menuturkan, "Ketika Rasulullah 
$| mengutus Mu'adz £®> ke Yaman, beliau 
berpesan: 'Engkau akan mendatangi orang- 
orang Ahli Kitab. Karena itu, perkara pertama 
yang harus kamu dakwahkan kepada mereka 
adalah beribadah kepada Allah. Jika mereka 
sudah mengetahui Allah maka ajarkanlah 
kepada mereka bahwa Allah mewajibkan 
shalat lima waktu dalam sehari semalam. 
3ika mereka sudah melaksanakannya maka 
ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah 
mewajibkan zakat (yang diambil) dari 
harta-harta mereka yang akan diberikan 
kepada orang-orang fakir di antara mereka. 
Jika mereka taat maka ambillah zakat dari 
mereka dan berhati-hatilah terhadap harta 
manusia yang paling mereka sayangi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
boleh mengambil dari harta manusia yang 
terbaik untuk pembayaran zakat (41 )) 

Penjelasan 

Syj : Waspadalah. 

Jljii : Bentuk jamak dari yaitu 
hewan ternak yang paling berharga bagi 
pemiliknya, mungkin karena menggemukkan 
jika dimakan, atau baru melahirkan. 


*gi)t 51 tiifr 4A1I (cgj <^1 -1? 

: jui ^ii ji iSui iJu jij ^ aii 

4il \$S sjw J\ 

L\^ 

• • 

jAjLIj * 153^11 ^ CpJUail *— n .'3 

(^ ‘jtlall 


Ibnu Abbas sgs berkata, "Ketika Nabi 
mengutus Mu'adz m ke Yaman, beliau 
berpesan: 'Hati-hati terhadap doa orang 
yang terzalimi karena antara doanya dan 
Allah tiada penghalang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang-orang yang 
terzalimi" (46), Bab: Menghindar dan berhati- 
hatilah dari doa orang yang terzalimi (9)) 


PERINTAH MEMERANGI MANUSIA 
HINGGA MEREKA MENGATAKAN 
“TIADA ILAH (YANG BERHAK 
DIIBADAHI) SELAIN ALLAH DAN 
NABI MUHAMMAD ADALAH UTUSAN 
ALLAH” 


HADITS KE-13: 

„ u- S-'-i MS ''i' i ' A i • - . w 

*j£* j* ' J s4' ~ sr 

if y y&j *ii c $ej 5 % 

J3ljjj JiS 4JJl JUd 

ijJuwj 4 <Jl& 4Jdt 4JJI JtS -Oj 

.ait ^ 5 t aJi Ji. jiiiii jasi of o>i 

t Jsi iiiij aj\; ^ f-iA iSS \JS\I ^ 

jXStW AVlg : jfisu jjl jtfl 4A1I Jp 


50 



f 


guii £ ftp JjJ siiii & jji 

4J1 jl iylf IfiUc. Jpiii JJ JjIj 

&l ^ Jl if ^ ji U <&£ :ilft 5il 

5-1 1 ■*?? ■* ; -"' f >* " ->i.l . - * - ?„«- 

J2M All CJyu9 4JLC- 4JJI ,^j j£su ^1 jJU? 

(•KjJI i-Jj>-j i_*U \ :;KjJ1 i_»hf ft : j ^a-^i) 


Hadits Abu Bakar dan Umar. Abu Hurairah 
m berkata, "Ketika Rasulullah gg meninggal 
dunia dan Abu Bakar m diangkat menjadi 
khalifah, sebagian masyarakat Arab murtad 
(enggan membayar zakat). Umar berkata, 
'Bagaimana Anda akan memerangi mereka, 
padahal Rasulullah pernah bersabda, 'Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia 
. hingga mereka mengucapkan Tiada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah.' Maka, 
barang siapa yang mengucapkannya, harta 
dan jiwanya terpelihara dariku kecuali 
dengan haknya. Dan perhitungannya ada 
pada Allah.'" 

Abu Bakar menjawab, 'Demi Allah, akan 
aku perangi orang-orang yang memisahkan 
antara kewajiban shalat dan kewajiban 
zakat karena zakat adalah kewajiban harta 
kekayaan. Demi Allah, jika mereka menolak 
(membayar zakat) kepadaku meski itu hanya 
berupa seekor anak kambing, padahal 
dahulu mereka membayarkannya kepada 
Rasulullah |g, niscaya aku akan perangi 
mereka karena penolakan itu. 'Demi Allah, 
sungguh ketegasan ini tiada lain karena Allah 
telah melapangkan dada Abu Bakar m dan 
aku sadar itulah yang benar,' tutup Umar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Kewajiban menunaikan zakat (1)) 


Penjelasan • 

jlic : Kambing betina. 


HADITS KE-14: 

jll :jVS ilft &\ Vjp J\ -U 

jStll j! 6>l 

<4 Sf| udUj j 'Ja£> JJi (4A)I Sfl 

4Jl)l 

<ill i_>U Vf rilji-l l-jIiS" OVj liijUyJI <3^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan, 'Tiada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah.' Maka, barang siapa 
yang mengucapkannya, harta dan jiwanya 
terpelihara dariku, kecuali dengan haknya. 
Dan perhitungannya ada pada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Dakwah 
Nabi kepada Islam dan kenabian (102)) 


HADITS KE-15: 


•*T" ? -* A., s ? • * 

^ j! 13 jjiif o? o>i :jvi fLj 

« V&\ \jZ£j «&i \££ & &\ \\ 

j&tfa J* Sil \l£ a'ip \j£j 

I^Ulj Ijili W ubS* f :j <>j>l) 

(ptL^ Ijiio stfjJt IjjT, s!>LJl 


51 



Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah 
bersabda: "Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan, 'Tiada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah/ mendirikan shalat, 
dan menunaikan zakat. Jlka mereka 
mengerjakannya maka harta dan jiwa 
mereka terpelihara dariku, kecuali dengan 
haknya 1 , dan perhitungannya ada pada 
Allah. 2 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: "Maka 
jika mereka bertobat, menegakkan shalat 
dan membayar zakat, berilah kebebasan 
kepada mereka untuk berjalan") 


SAHNYA ISLAM SESEORANG 
YANG BARU BERSYAHADAT SAAT 
MENJELANG KEMATIAN SEBELUM 
SEKARAT DAN TIDAK BOLEH 
MEMOHONKAN AMPUN 
BAGI ORANG MUSYRIK 


HADITS KE-16: 


l3 : jll -Yl 

4jbl ^9 AUl J \ytij ts\s>- SlljJl t»JUp Ul 
1*1 


1 Maksudnya, di antara hak Islam adalah menunaikan 
kewajiban-kewajiban. Siapa yang meninggalkan 
kewajiban-kewajiban itu maka ia boleh diperangi, seperti 
orang yang menolak membayar zakat, dan sebagainya. 
Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh diperangi. 
(Imam Nawawi, Syarab Hadits Arba'in). 

2 Artinya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, 
telah menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, maka 
darah dan hartanya menjadi terlindungi. Bila ia melakukan 
semua itu dengan niat yang ikhlas, maka ia seorang 
mukmin. Tapi, bila ia melakukan semua itu hanya untuk 
membentengi din dan karena takut diperangi— bersikap 
munafik— maka perhitungannya menjadi wewenang Allah. 
Karena hanya Oia yang Maha Mengetahui segala rahasia. 
Sebagaimana orang yang mengerjakan shalat tanpa wudhu 
atau tanpa mandi janabat, atau makan di mmannya, tapi 
ia mengaku berpuasa. Maka pengakuannya tetap bisa 
diterima, sedangkan hisab atau perhitungannya menjadi 
wewenang Allah. (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'in). 


4&1 dill 

j* y® 5 gl fLj & 
J jiS dii 1 * ou ijif 4bi 

tUp 4 Vj :Zj!\ J\£a in juaJ 

liiilJ 3 <aJl& bjXi pl-lj 4J1& dill 

Jp Ja U js*\ t-JU » ji\ Jvl aJ\Ju3I 

.din ^ 4)1 : jji: 6i jjj ^ iL 
diiij uf di di ju» 

di j/U ill j3 u <ou 

JiO jlyJtJLl JlS Ijl ub A^ ubT ff :j a>^>1) 

(JblSlJnojll 


Al-Musayyab bin Hazn mengisahkan, 
"Menjelang Abu Thalib wafat, Rasulullah jg§ 
datang menemuinya dan mendapati Abu 
Jahal bin Hisyam dan Abdullah bin Abu 
Umayyah bin Al-Mughirah sudah berada di 
sisinya. Rasulullah bersabda kepada Abu 
Thalib, 'Wahai Paman, ucapkanlah L6 lldha 
illallah. Satu kalimat sebagai penyaksianku 
bagimu nanti di hadapan Allah.' 

Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin 
Abu Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib, 
apakah engkau akan meninggalkan agama 
Abdul Mutthalib? 

Rasulullah ^ mengulang terus ucapannya 
kepada Abu Thalib tetapi Abu Jahal dan 
Abdullah bin Abu Umayyah juga terus 
mengulang ucapannya, hingga akhirnya Abu 
Thalib mengucapkan kepada mereka bahwa 
dia tetap di atas agama Abdul Mutthalib 
dan enggan mengucapkan id llaha illallah. 
Kemudian Rasulullah %% bersabda, 'Demi 


52 



Allah, sungguh, aku akan memohonkan 
ampun untukmu kepada Allah selama aku 
tidak dilarang.' 

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: 




}& 0 & ^ -ixi o* 4)1 \y& j )j 


'Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman untuk memintakan ampun kepada 
Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun 
mereka kerabat yang dekat, sesudah nyata 
bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni 
neraka Jahim.'" (At-Taubah: 113). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila seorang musyrik mengucapakan 
'Laa llaha ilia Allah' saat menjelang mati (81 )) 


Penjelasan 

Lanjutan ayat, “Tidak pantas bagi Nabi dan 
orang-orang yang beriman memohonkan 
ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang 
musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum 
kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, 
bahwa orang-orang musyrik itu penghuni 
neraka Jahanam.” (At-Taubah: 113) 


‘(3 s * fir 0 

Jl>j j£? sgj .A^JI ol? u jp Sit iiii 

Z\1 c&dlt Aiil ol$ & :aiill 

Jj&t U i_jL IV :»UwStl i-jbif 1* <a>-^l) 

( l ji-l Ml Jill ^ Ijljij 'ij i) M 


Ubadah m meriwayatkan dari Nabi ^ 
bersabda: "Barang siapa yang bersaksi 
bahwa tiada llah (yang berhak diibadahi) 
selain Allah semata dan tiada sekutu bagi- 
Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya, dan bahwa Isa adalah 
hamba dan utusan-Nya, kalimat-Nya yang 
telah diturunkan kepada Maryam, dan juga 
sebagai ruh yang diciptakan oleh Allah, dan 
surga itu hak (benar) dan neraka itu hak 
(benar), maka Allah akan memasukkannya 
ke dalam surga seberapa pun amalnya." 

Salah seorang perawi menambahkan, 
"Melalui delapan pintu surga yang ia 
kehendaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Wahai Ahli Kitab, janganlah 
kamu melampaui batas dalam agama 
kamu..." (47)) 


MENGHADAP ALLAH DENGAN 
KEIMANAN TANPA KERAGUAN AKAN 
MASUK SURGA DAN DIHARAMKAN 
MASUK NERAKA 

HAD1TS KE-17: 

^ Z* &\ -w 

4JJ1 ^1^ jf & :j\l fLj & 

IxS 05 <£ llZ-j 

jl ua 3 f && ijijj ^ 6 b 


HAD1TS KE-18: 

• . i - * • * 


:J\d 4111 (j5fj jl*o ~'A 

<fLj A '\&$\ €\ a* 

to 5 :jul « j^ii ;>f 

: JlJ ju ifrUj jUj . JJbJUuuj 41)1 ciLil 

jii fS 4iii :cji to 5 

4111 :ci! to 15 :JV5 

Jp 41)1 J3- U JA :J\i .dL-lx-J 


53 



ofe jf 4)1 : jll 4J)I :cJi 

ju jtl ju Ulii o^Juaj jl 

j **»» J^j «2# «5iS j*. 65 5 Jtf 

* 

<&! jp il^]| Jt U Ji : jl2 ceiim 
j* =jl5 «fUl S^jj 4)1 :cjJ fij 
#i^jf^i jp*gJi 

J»yll l-ibjl 1 _jU V\ Ij-UJI IjbS* VV :J (,<yU»Jl f»yi.i) 

( Ji^ll 


Muadz bin jabal egg berkata, "Suatu ketika 
saya membonceng di belakang Nabi jg, 
antara saya dan beliau hanya ditengahi oleh 
kayu sandaran pelana. Beliau bersabda, 
'Wahai Muadz.' Aku menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan Anda, 
wahai Rasulullah/ Kemudian beliau berjalan 
sejenak lalu bersabda, 'Wahai Muadz.' Aku 
menjawab, 'Saya mendengar dan memenuhi 
panggilan Anda, wahai Rasulullah. 1 Kemudian 
beliau berjalan sejenak lalu bersabda, 'Wahai 
Muadz.' Aku menjawab, 'Saya mendengar 
dan memenuhi panggilan Anda, wahai 
Rasulullah.' 

Beliau lantas bersabda, 'Tahukah kamu 
apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya?' 
Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Hak 
Allah atas hamba-hamba-Nya adalah agar 
mereka beribadah kepada-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.' 

Kemudian beliau berjalan sesaat lalu 
bersabda, 'Wahai Muadz bin Dabal.' Aku 
menjawab, 'Saya mendengar dan memenuhi 
panggilan Anda, wahai Rasulullah.' 
Beliau bersabda, 'Apakah kamu tahu apa 
hak hamba-hamba Allah jika mereka 
melaksanakan hal itu?* Aku menjawab, 'Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau 


bersabda, 'Hak mereka atas Allah adalah 
agar Dia tidak mengazab mereka." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Laki- 
laki membonceng laki-laki (101)) 

- Penjelasan 

JCy; : dan yaitu orang yang 

membonceng di belakang pengendara atas 
izinnya. <_>■£» adalah bagian belakang dan 
segala sesuatu. Makna asal kata ini adalah 
menunggang di bagian belakang. 

iy~\ : Sesuatu yang menjadi sandaran bagi 
pengendara. 

: Lebih kecil dari pelana. Maksudnya 
adalah penekanan dalam kedekatan Mu’adz 
dengan Nabi ^ agar kata-kata yang beliau 
sampaikan mengena di dalam jiwa Mu'adz. 

: Makna paling kuat kata ini pemenuhan 
panggilanmu demi pemenuhan panggilan 
untuk menegaskan. Pendapat lain 
menyatakan, makna kata ini adalah demi 
mendekati dan menaatimu. Pendapat lain; 
aku akan senantiasa taat kepadamu. 

dUjuL, : Aku membantu ketaatan kepadamu, 
bantuan demi bantuan. 


1 irVL/l I o I VL 17. 


Oij cJS* :jli tAifr 4A31 q&J doji- 

a J* j* oUi u; :jvil i S& 
4)1 :cJi ?4)l jp Uj jp 
6? ^1 :Jvl cflif 

M jp 1 

> 1 &< ,*• i 5i • ? 

U :CoAt Mmi Aj JjvJ J UJUU J 

ijky sjvJ rjiifli *>fsf aJf .a 


54 



p**' v'i It °t : d tj>jli«JI *j^*-i) 


Mu'adz m berkata, "Saya pemah 
membonceng Nabi di atas keledai yang 
bernama 'Ufair, kemudian beliau bersabda, 
'Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah 
atas hamba-hamba-Nya dan hak mereka atas 
Allah?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya 
’ yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 
'Hak Allah atas hamba-hambanya adalah 
agar mereka hanya beribadah kepada-Nya 
dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun. Adapun hak mereka atas Allah adalah 
agar Dia tidak mengazab orang yang tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.' 

Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah 
saya sampaikan kabar gembira ini kepada 
orang-orang?' Rasulullah bersabda, 'Jangan 
kamu sampaikan kabar gembira ini kepada 
mereka sehingga membuat mereka hanya 
bersandar pada kabar ini (tidak lagi 
bersungguh-sungguh dalam beramal)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Nama 
kuda dan keledai (46)) 


HAD ITS K.E-20: 


5l «4JL& 431)1 d33U (jj ^1 -?• 

Jp l\Zj fbj & &\ 

41)1 U a^J : JV5 jl i\Z U :Jvl 

431)1 :j\S l\Z U :j\5 

4)1 S/ jl J 14 ^ j£-\ {jA U :j\l ctiLJlju UJ 

\ Ji £ ill* 4i)i £2 5b & 
4^1 4ji)i 0 :j\l jilJi Jp ail £;> 


,jai. vjU M ijJbdl i_jbS” V : j 

(Ir+i; ^ O' (j* Oji 


Anas bin Malik m berkata, "Nabi dan 
Muadz berboncengan di atas sebuah pelana 
seekor unta, lalu beliau bersabda, 'Wahai 
Muadz bin Jabal.' Muadz menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan 
Anda, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 
'Wahai Mu'adz.' Dia menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan Anda, 
wahai Rasulullah.' Yang demikian berulang 
sebanyak tiga kali. 

Kemudian beliau bersabda, Tiada seorang 
pun yang bersaksi bahwa tidak ada Hah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah dengan 
jujur berasal dari lubuk hatinya kecuali Allah 
akan mengharamkan neraka baginya.' 

Mu'adz bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
bolehkah saya memberitakan kepada 
manusia agar mereka mendapatkan kabar 
gembira?' Nabi bersabda, 'Uika begitu, nanti 
membuat mereka hanya bersandar pada 
kabar ini (tidak lagi bersungguh-sungguh 
dalam beramal)."' 

Mu'adz memberitakan hadits ini saat 
menjelang wafatnya karena merasa berdosa 
(bila menyembunyikan hadits). 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: 

Mengkhususkan sebagian ilmu kepada 
sebagian orang karena khawatir yang 
lainnya tidak dapat memahami (49)) 

Penjelasan - 

idfc : Untuk menjauhi dosa jika ia 
menyembunyikan apa yang diperintahkan 
Allah untuk disampaikan. 


55 



CABANG-CABANC IMAN 

HAD ITS KE-21: 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Sifat 
malu sebagian dari iman (16)) 


jp & «-UA <U)1 ($ffj Zjij* doA*- -n 

OjLj ^ 5^*1 :JV| jiLj *1* &\ 

oQ}i o-? ;&•!} tiistA 


(OW*j' i»*' r OUj^/I f 
Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Iman itu ada 60 lebih 
cabangnya, dan malu merupakan salah satu 
cabang iman." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Tentang 
perkara-perkara iman (3)) 


HADITS ICE-23: 


? «• . Sn t.S C » + > • - > • , 

CSr Cji 0| 


Pi \ & V ^ 

(»U-t i-rt# YV VA : j g^UJI 


Imran bin Hushain m meriwayatkan bahwa 
Nabi $g| bersabda: "Sifat malu hanya 
mendatangkan kebaikan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Sifat 
malu {77)) 


Penjelasan 

vJjl : Bagian dari sesuatu. 

- RAG AM AM AL UTAM A DALAM ISLAM 


HADITS KE-22: 

&\ ail 5f ^ 
i*5 jij jlift’l i? Jij jp s fbj *5* 
a-lc- aill all! JUl ^ ol£-l 
oU^’i ^ ;d-i 0j9 iw :jdij 


HADITS KE-24: 

Jt ^ Oi jP gj ail ^ ~<t 

:JVl ^1 # Al jp 

0*3 ci> ^ J. f iii fjsSj ufti ^ 

I *S M 

, -V“r 

l>* fULJl t :OW)l' f !| j l£>U-dl <Uv^J-t) 

<r*-V» 


Ibnu Umar berkata, "Rasulullah $£ pernah 
melewati seorang lelaki Anshar yang 
memperingatkan saudaranya yang pemalu, 
kemudian beliau bersabda: 'Biarkan ia, 
karena malu adalah bagian dari iman.' 3 * 5 " 


3 Patut kita ketahui bahwa meskipun malu merupakan bagian 

dari iman, tapi kita haws menempatkan rasa malu ini pada 
posisi yang Denar. Karena, jika salah menempatkannya, 
ia menjadi perbuatan yang tercela. Sepertl orang yang 
enggan memakai jilbab karena malu dikatakan 'sofc 
alim' oleh teman-temannya serta enggan meninggaikan 
rokok karma malu dikatakan band dan ddak jantan oleh 

teman-temannya. Perasaan malu seperti ini dilarang dan 


Abdullah bin Amr berkata, "Seorang lelaki 
bertanya kepada Nabi 'Amalan Islam 
apakah yang baik?' Beliau menjawab, 
'Engkau memberi makan dan mengucapkan 
salam, baik kepada orang yang engkau kenal 
maupun orang yang belum engkau kenal.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Memberi 
makanan bagian dari Islam (6)) 


bukan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam. (Imam 
Nawawi, Ibnu Daqiq Al-ld, Abdurrahman As-5i'di, Ibnu 
Utasaimin. Syarah Hadits Arba'in). 


56 



HADITS KE-25: 

- 1> t *• - 


SJtt :jvl ila &I ^ ^ -?o 

y :jvl t jilf pSiyi £f c4)i Jji; U 

(J-aiT J V U o oLjV 1 t :j i&UJI *^>t) 


Abu Musa as meriwayatkan bahwa para 
shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
pemeluk Islam seperti apakah yang utama?" 
Beliau menjawab, "Orang yang lisan 
dan tangannya tldak mengganggu kaum 
muslimin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Amalan 
Islam apakah yang paling utama? (5)) 


MERASAKAN MANISNYA IMAN 


HADITS KE-26: 


if oujyi \'S& $ 

*Ui5- iL? dj 4^-1 Jijij} &\ ->jLt 

ifc 4* 

JLA\ 

* **** ** 
(oWV^ ^ v'-^' t A^y£>i) 


Anas meriwayatkan bahwa Nabi^jjbersabda: 
"Ada tiga hal yang bila terdapat pada diri 
seseorang ia akan merasakan manisnya 
iman. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih 
ia cintai daripada selain keduanya, mencintai 
seseorang karena Allah, dan bend kembali 
kepada kekafiran sebagaimana ia benci 
untuk dilemparkan ke dalam neraka." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Manisnya 
keimanan (9)) 


MENCINTAI RASULULLAH 
MELEBIHI CINTA KEPADA ORANG 
LAIN 


HADITS ICE-27: 

£* &\ & j\5 :JV| J\ -TV 

u*Ij A uibS* ( (JjlnJI 

{j* pLy 


Anas meriwayatkan bahwa Nabi % 
bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang 
dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada 
orangtuanya, anaknya, dan manusia 
semuanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Mencintai 
Rasulullah adalah bagian dari iman (8)) 


MENCINTAI KEBAIKAN UNTUK 
SAUDARA SEBAGAIMANA 
MENCINTAINYA UNTUK DIRI SENDIRI 
ADALAH BAGIAN DARI IMAN 


HADITS KE-28: 


fLj *2* &l ^ J£\ -TA 



Ji Cr* ^ <»■ _p-0 

(_»<s L» 


57 



Anas meriwayatkan bahwa Nabijggbersabda: 
"Tidak sempurna iman seseorang dari 
kalian hingga menyukai untuk saudaranya 
sebagaimana ia menyukai untuk diri sendiri. 4 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Termasuk 
bagian dari iman adalah mencintai saudaranya 
seperti mencintai dirinya sendiri (7)) 


siapa beriman kepada Allah dan hari akhir 
berkatalah yang baik atau diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, maka janganlah mencela tetangganya 
(31)) 


HADITS KE-30: 


MEMULIAKAN TETANGGA, TAMU, 
DAN BERKATA BAIK ATAU DIAM 
ADALAH BAGIAN DARI IMAN 

HADITS KE-29: 


it ($) strtj & Jill 

(Ssji i>»j •S'e- jii 

(Pi jtM $ ir°j 

*dlV{ fJAjJ ij* vV VA 1(3 Aa-^i-t) 

(*jW ^}i 


. A f < 


aIIc- <01 1 ^i)l jUisu Jo- 

j^5 ^ O-Sji 6^ i* 
j?i\ 4iu 6* , y$ 

Uj :Jll aJum» 

Slddl} iHj fjj a5j 5U-:JVI ?4J3l 

5? oJa Sii #£ sty 0^ Uj 

^13 ^ i* j? 

«iiu OS' <— >ij r\ i-AsS” YA fw-ji-t) 

(<jU- ijj ^0 


Abu Hurairah berkata, Rasulullah jg§bersabda: 
"Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir jangan menyakiti tetangganya. 5 6 
Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir muliakanlah tamunya. 4 Dan barang 


4 Artinya dari perbuatan-perfouatan yang baik {Shahth Al- 
Bukhirt Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/1 3) 

5 Berkaitan dengan tetangga para ulama mengatakan, 'Jika 
tetangga itu muslim sekaligus kerabat, maka ia memiliki 
tiga hak, yaitu hak ketetanggaan, hak keislaman, dan hak 
kekerabatan. Jika ia seorang muslim yang bukan kerabat 
maka ia mempunyai dua nak, yaitu hak ketetanggaan 
dan hak keislaman. Dan jika ia seorang kafir yang 
bukan kerabat maka ia mempunyai satu hak, yaitu hak 
ketetanggaan.' (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba’ln). 

6 Di antara bentuk memuliakan tamu adalah menyambutnya 
dengan baik dan menjamunya. Kewajiban menerima dan 
menjamu tamu adalah sehari semalam sedang selebihnya 
hukumnya sunah. Bagi orang yang bertamu dianjurkan 
agar tidak banyak merepotkan tuan rumah. Bila ia 
menginap sampai tiga hari, hendaklah ia meminta izin 
kepada tuan rumah agar tidak menyebabkan tuan rumah 
sangat terbebani. (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'ln). 


Abu Syuraih Al-Adawi berkata, "Kedua 
telingaku mendengar dan kedua mataku 
melihat ketika Rasulullah jig bersabda, 
'Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, muliakanlah tetangganya. Dan 
barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, muliakanlah tamunya dan masa 
istimewanya.' 

Para shahabat bertanya, 'Seperti apa masa 
istimewanya, wahai Rasulullah?' 

Beliau menjawab, 'Satu hari satu malam. 
Bertamu itu tiga hari, adapun setelahnya 
maka itu sedekah (kebaikan) baginya. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir berkatalah yang baik atau diam.'" 


58 



(HR. Bukhari, Kitab: "Adab"{7 8), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, maka janganlah mencela tetangganya 
(31)) 


Penjelasan - 

: Nasbab sebagai maf'ul kedua kata 
karena kata ini bermakna memberi, 
atau dengan membuang huruf jar, 
maksudnya $$2-. 

artinya pemberian. 


KEUTAMAAN ORANG-ORANG 
BERIMAN DAN PENDUDUK YAMAN 


HAD1TS KE-31: 

** * 

. f »* * + f • - • i .» * • , 

jUii :Ju i y uuji -V^ 

^ii jSfr ^ fLj &\ & aii jjij 
ilfj Sj-liJl Oi :JU3 


■? it. 


oUil JCLt 4 ojU31 

4$usSm 

fjull jO- i_jL 10 »Ju 

(JU-I i_ai j»lfc 


Uqbah bin Amru (Abu Mas'ud) berkata, 
"Rasulullah ^ pernah menunjukkan 
tangannya ke arah Yaman dan bersabda: 
'■man itu ada pada penduduk Yaman 7 , 
sedangkan keras hati itu ada pada para 
penggembala yang selalu berada dekat 
dengan pangkai ekor unta 8 (di lembah- 


7 Sebab, mereka pertama kali orang yang memenuhi seruan 
Nabi Ibrahim 3j£$& saat beliau menyemkan haji dan 
mereka pasrah dengan suka rela. (Al-Kasymiri: Faldhul 
BSrt Syarh Al-Bukhirt S/254) 

8 Mereka tinggal jauh dari perkotaan dalam rangka 
menggembalakan unta-unta mereka sehingga mereka 
bodoh terhadap ajaran syariat Islam (Shahih Al-Bukhirt 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 3/1202) 


lembah j'auh dari pemukiman), yaitu di tempat 
dua tanduk setan muncul pada suku Rabi'ah 
dan Mudhar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (15)) 

Penjelasan 

mubtada' dan khabar, aslinya 
dengan ya’ nisbah, ya' ini dibuang untuk 
meringankan kemudian diganti alif. Yaitu, 
iman itu nisbatkan ke penduduk Yaman. 

: Orang-orang yang berdendang di 
dekat ekor unta saat menggiring unta. 

gUalLlt Ujl : Dua tanduk setan. 

6 <2 : Berkenaan dengan Al-Faddadin. 


HAD1TS KE-32: 


. ^ 

&5ll £ Aifr <u)l c$?3 ( 4 1 -rt 

*•£» ^ ** v 

Jil :jvl &\ 

L&\j <o£> <;j&? ijf} ijjii Jiif 


bu; 


i_jL Vi .’(jljliil Tt I(j 

(l>»J' J*'.} 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
^ bersabda: "Penduduk Yaman datang 
kepada kalian, hati mereka halus dan lembut. 
Fikih (pemahaman agama) itu ada pada 
penduduk Yaman, demikian pula hikmah ada 
pada penduduk Yaman." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Kedatangan Al-Asy'ari dan penduduk Yaman 
(74)) 


59 



HAD1TS KE-33: 

3£> o' &\ Csej & J} -rr 

jit JLZ I :j\S fLj g* &' 4JJI 

S&\ Ji? 4 fti-s J&ig s|>3' 

^ jii 4 &P 5 jif &iUi 5 

jJLJLI Jt» ji»- •— Aj Ijjli-i »J^ 

(JUi-l L.i«A pj£ 


Abu Hurairah as meriwayatkan, Rasulullah $ jj 
bersabda: "Induk kekafiran itu di arah timur 
(Persia), keangkuhan dan kesombongan itu 
ada pada pemilik kuda dan unta juga pada 
penggembala dan penduduk gurun, dan 
ketenangan itu ada pada pemilik kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (15)) 


HAD1TS K.E-34: 
• - <.s *•* *y 


: jli il ft ttt i£k S} & ^ -vi 

jiuil : Jjjtj fLj 43® 4ll jil jjlj 

hu: tSiij oc 6^5 .<jsji 


IfjL :Jlw 4til Jj* <_>\j \ x-ibll v_^VzS' V :j 

JSLjj jSi iiyt \j) ^Ul 

0»J 


penduduk Yaman demikian pula hikmah ada 
pada penduduk Yaman.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai/budi pekerti" 
(61), Bab: Firman Allah, "Hai manusia, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal." (1)) 


ISLAM ITU NASIHAT 

HADITS KE-35: 

„ > • ^ 

^ -T 0 

'• m + 

00 — 

A • »*■'-' • | | * • • 

(CaaUil U*3 

«•«* 

«J \S v-Aj If -~idS \X :j tSjlixJl 

(o-Adl 

Jarir bin Abdillah berkata, "Saya berbaiat 
kepada Rasulullah ^ untuk mendengar 
dan taat, lalu beliau menuntunku untuk 
mengucapkan, 'Semampu saya.' Juga untuk 
menasihati setiap muslim." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum"{9 3), Bab: 
Tata cara pemimpin membaiat rakyatnya 
(43)) 



jjLla 


KESEMPURNAAN IMAN LENYAP 
DARI ORANG YANG SEDANG 
MELAKUKAN MAKS I AT 


Abu Hurairah as berkata, "Saya mendengar 
Rasulullah bersabda: 'Keangkuhan dan 
kesombongan ada pada penggembala dari 
penduduk gurun, sedangkan ketenangan 
ada pada pemilik kambing. Iman ada pada 


HADITS KE-36: 


•t + ti , S ^ S f ' • .» ? n , 

*Ji£- iul *sp\ o' 5 J j> l)' -rn 

-PP A a>: & jjji' * =$ ftj 


60 



<3j%«a \4}jrQ Ctt? 

> •* {,•*** d . 'ii 

'Cj2j*j*j O&r t?j*— J' 

g>: jji ois zt4&Jj :f.bj a 353 

fcPjij&&&.\& #is,1 

LjJ Oil (Jji ioL N :JjyA*4l v r >l^' VI 4»y>-t) 

(0U a. Ji .ti ulaj^llj j-i-1 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
jgg bersabda: "Tidak beriman (dengan 
sempurna) seseorang ketika ia berzina, 
minum arak, atau mencuri." 

Dalam riwayat lain ditambahkan, "Tidak 
beriman (dengan sempurna) seseorang 
ketika ia merampas barang berharga di 
mana mata manusia hanya bisa terbelalak 
melihatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Ftrman Allah, "Sesungguhnya, ( meminum ) 
khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah 
perbuatan keji, termasuk perbuatan setan." 

(D) 


Penjelasan 

ilfiJ : Orang yang merampas harta orang 
lain secara paksa. Nahb artinya menyerang 
dan merampas. 

olS : Memiliki nilai besar. Maksudnya, ia 
tidak mencuri sesuatu yang tinggi nilainya. 


SIFAT ORANG MUNAFIK 

HADITS KE-37: 


£i\ 51 Cf. ^ _rv 

ti’.-t ' • « 5 i • ' “Iij -'i - - *T i 

Ij 3U« Jb 4*3 j£=> (jA £>jl 4JS> 


• *> > • * 


4*3 ColT lLo>- 4*3 coif £Aj tLaJU- 


lil (\ 4 frj 0 fj*- <JUSJI '(ja AJuia. ^ 

12& \l\\ <r£L jjte iSij t£j£ 1S13 

** 1 

J ** 

(,jiUU i— A j Tl i— AsS” r :j OJjImJI 


Abdullah bin Amr berkata, Nabi bersabda: 
"Empat sifat bila seseorang melakukannya 
(secara kontinu) maka ia seorang munafik 
tulen. Barang siapa melakukan sebagiannya 
maka ia memiliki sebagian sifat kemunafikan 
sampai ia meninggalkannya, yaitu jika 
dipercaya berkhianat, jika berbicara dusta, 
jika berjanji ingkar, dan jika bersengketa 
curang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (2), Bab: Tanda- 
tanda orang munafik (24)) 

Penjelasan 

: Menjauhi kebenaran dan mengatakan 
kebatilan. 


HADITS KE-38: 

.11 » * • 


&J S» $ HTA 

ifi «L:S 5 t\ -J\l 

5^ ^jjjl lijj cci L> »l jLcj li|3 
(,3iUil i/$£. i_Aj U :0W)ll t-AiS T :j A»y»-t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi gs 
bersabda: "Ciri orang munafik ada tiga; jika 
berbicara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika 
dipercaya khianat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (2), Bab: Tanda- 
tanda orang munafik (24)) 


61 



ORANG YANG BERKATA, M WAHAI 
KAFIR,” KEPADA SAUDARANYA 




HADITS KE-39: 

Ji 4i\ JJij O'^i # 4ll <4ji 

.jar c ju jij df : jiS fLj *pi ai 

Uaj^I I 4J *U Jui 
j6«i «l».t jife i_j\j vr :t_oSll VA cSjlitJl *>^1) 

(Job 


Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah 
M bersabda: "Siapa saja yang mengatakan 
kepada saudaranya, "Wahai kafir/' maka 
ucapan itu kembali kepada salah satu dari 
keduanya." 9 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Siapa 
yang mengafirkan saudaranya tanpa takwil, 
maka ia seperti yang diucapkannya (73)) 

Penjelasan 

it : Kembali. 

: Dengan kata-kata atau sifat. 


ORANG YANG TIDAK MENGAKUI 
AYAHNYA 


Abu Dzar as mendengar Nabi j£$ bersabda: 
"Seorang lelaki yang mengaku (memiliki 
nasab) kepada selain ayahnya padahal ia 
mengetahuinya maka ia telah ingkar. Dan 
barang siapa yang mengaku (memiliki nasab) 
pada suatu kaum padahal ia tidak memiliki 
nasab dengan mereka maka hendaklah ia 
menempati tempatnya di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai/budi pekerti" 
(61 ), Bab: Bercerita kepada kamiAbu Ma'mar 
(5)) 


HADITS KE-41: 

•T + ^ _ -5*1 " * 7 • „ 

AAfr 4JJI ^ Sjjy* vioaa- -i\ 

* **» 

• ^ ^ i • i ""T * i ^ • *s o 'll** «*- ^ 

jUf- Ji (J^l (>* A* : J «^/»-t) 

(<J 


Abu Hurairah berkata, Nabi $$ bersabda: 
"Kalian jangan mengingkari (nasab kepada) 
ayah-ayah kalian, karena orang yang 
mengingkari (nasab kepada) ayahnya 
berarti telah berbuat kekufuran." 


HADITS KE-40: 


tfx y- ifl iii & js J\ -t. 

jl\ 'a fLj 

«3* j* gSj .jtt. i 


9 Jika orang yang mengucapkan itu memiliki kelayakan 
(seperti hakim atau ulama) dalam masalah ini maka 
ucapannya bisa dibenarkan. Sebaliknya, jika ia tidak 
memiliki kelayakan di dalamnya maka dosa ucapan atau 
tindakan tersebut kembali kepadanya. (Shahth Al-BukhSrt 
Tahqiq Musthafa Oib Al-Bugna S/2263) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (75), Bab: 
Menasabkan diri bukan kepada ayah 
kandungnya (29)) 


HADITS KE-42: 


jlS J>\j <j|l JJ Axw -It 

: Jtfl fLj dil j3l J 


ji* Jl ^ 


62 



Xjj isLi 4 

jit <JJ i^jl ^y* <-»lj : | yaSl y»Jl <— >U5* A# :j 4«^l) 


(*J 


kefasikan dan membunuhnya adalah 
kekufuran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 

Kekhawatiran seorang mukmin akan 
hilangnya amal salehnya tanpa ia sadari 
(36)) 


Hadits Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abu 
Bakrah, Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, 
"Saya mendengar Nabi bersabda, 'Barang 
siapa mengaku— memiliki nasab kepada 
selain ayahnya dan ia tahu itu bukan ayahnya 
maka surga haram untuknya." 

Lalu hadits ini dibacakan kepada Abu Bakrah, 
kemudian ia berkata, "Kedua telingaku 
mendengarnya dan hatiku menyadarinya 
dari Rasulullah s§§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (75), Bab: 
Menasabkan diri bukan kepada ayah 
kandungnya (29)) 


Penjelasan 

pill'll : Mencaci dan membicarakan 
kehormatan seorang muslim yang 
membuatnya malu atau tersakiti. 

: sangat buruk dan menyimpang dari 
kebenaran. 


LARANGAN KEMBALI PADA 
KEKAFIRAN SEPENINGGAL 
RASULULLAH DENGAN SALING 
MEMBUNUH 


MENCACI SEORANG MUSLIM ADALAH 
KEFASIKAN DAN MEMBUNUHNYA 
ADALAH KEKUFURAN 


HADITS KE-43: 

A&j f&!\ uL : jil fL} &\ 

ot y yjLI ijj> <— >\j n ubf 

aJup -kj4i 


Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi jg 
bersabda: "Mencaci orang muslim 10 adalah 


HADITS KE-44: 

jjuj aILc- 4lll *gi)l 5i jiJ? ~ii 

:JIS3 j*l)l ^ a) J\l 

•- - .S . £ i t " lOi 52* * #; 

olij 

(tUliJl oLaj^tl Olr IT* IjJuJI i— rllS" f 


Jarir menuturkan bahwa ‘Ketika haji Wada', 
Nabi bersabda kepadanya, “Perintahkan 
orang-orang untuk diam.” Kemudian beliau 
bersabda, “Kalian jangan kembali kafir 
sepeninggalku dengan saling memenggal 
leher antara kalian' 11 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Diam 
untuk mendengarkan ulama (43)) 


10 Yakni dengan hal-hal yang dapat menyakiti dan mernsak 
kehormatannya. Umat Islam sepakat bahwa mencaci orang 
muslim tanpa hak adalah haram dan pelakunya disebut 
orang fasik. {ShahSh At-BukMrt Tahqiq Musthafa Dib Al- 
Bugha 1/27 dan Syarh An-Nawiwt 'AH Muslim 2/53)) 


1 1 Yakni janganlah kalian beibuat sebagaimana peibuatan 
orang-orang kafir ( Syarh An-Nawiwf 'Ali Muslim 2/55) 


63 



HADITS KE-45: 


4llfr 4ti\ gpl jlft ji\ (iou> -i© 

*■'(•■' •: sj • - • ? • i T*- \i\£' + 

<£-£** j* - f»kj fVy 

j^u o\3j |»£awaju l^u5 

J*yll Jj* j *W- t» vV '* :«-o^ YA : j Aj^i-I) 

(uUy 


Ibnu Umar berkata, Nabi jgj bersabda: 
"Celaka kalian, janganlah kalian kembali kafir 
sepeninggalku dengan saling memenggal 
leher antara kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab"(7 8), Bab: Tentang 
ucapan seseorang, "Celaka kamu!" (95)) 


KEKAFIRAN ORANG YANG BERKATA, 
“KAMI DIBERI HUJAN KARENA 
BINTANG” 

HADITS KE-46: 

^ J-tf :Jl3 ^4^*' <i4-A> “tl 

^ia)l V%Zo jlZtj aIIp 4JL)1 4JJ I 

^ cit? jli: ^ 

ISU jjjaJ ji : jtfi £ jJl J^l 

:J15 .fUl SJ^jj :I^15 JV5 

: j\i ji & .jitj ^ ^ ^ 

’03 <3. iSiV '^033 4*' 

■3J35 <iiSj & £ d$ . 

j. 

>-A ' 0 '' '* lSj^v" A^-ji-i) 

(jJ— IM tj-Ui 


Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Rasulullah 
pernah mengimami kami shalat Subuh di 
Hudaibiyahtatkalamalamharinyaturunhujan. 
Seusai shalat, beliau menghadap kepada 
para shahabat dan bersabda, 'Apakah kalian 
mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb 
kalian?' Para shahabat menjawab, 'Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya.'Beliau 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Memasuki 
waktu pagi, sebagian hamba-hamba-Ku 
beriman kepada-Ku dan sebagian lain kafir 
kepada-Ku. Adapun orang yang berkata: 
Kami dicurahi hujan karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya, maka ia beriman kepada- 
Ku dan kafir kepada bintang. Adapun orang 
yang mengatakan: Kami dicurahi hujan 
karena bintang ini, bintang itu, maka ia kufur 
kepada-Ku dan beriman kepada bintang'”." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Imam 
shalat menghadap ke arah makmum setelah 
salam (156)) 

Penjelasan 

j£ : Sisa-sisa hujan. 

lif : Karena bintang ini dan itu. Bintang 
m anzilah -m anzilah bulan disebut anwa'. 


12 Orang yang berkata seperti ini disebut kafir, sebab ia 
menisbatkan perbuatan kepada selain Allah dengan 
menganggap bahwa bintang telah menurunkan hujan 
dan anugerah kepada mereka. Ini adalah bentuk 
pendustaan mereka, padahal Allah melarang mereka 
menisbatkan hujan yang Oia jadikan sebagai kehidupan 
bagi hamba-Nya kepada bintang-bintang. Bahkan, Allah 
memerintahkan mereka agar menisbatkan semua itu 
kepada-Nya, sebab itu merupakan nikmat yang Dia 
anugerahkan kepada mereka. VUmdatuI QSri Syarh 
AI-BukhSr! AI-'Aini 7/60) Semisal itu juga orang yang 
benrcap, “Matahari atau bulan mengalami gerhana Tcarena 
kematian Fulan." Ucapan seperti ini dan semisalnya juga 
dilarangolehsyariat Islam. Pasalnya, ia telah menisbatkan 
suatu kejadian kepada selain Allah Ta'afa. 



MENCINTA! KAUM ANSHAR 
SEBAGIAN DARI IMAN 

HADITS KE-47: 


JliEJl tlj «jU&1 4^ o£$ l &T : 




-O- A*!Ac '* OWV' -4 * a fj i ' 0 

(jLaftl 


Anas berkata, Nabi bersabda: "Ciri 
iman adalah mencintai kaum Anshar ,J dan 
ciri kemunafikan adalah membenci kaum 
Anshar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Bukti 
keimanan seseorang adalah mencintai kaum 
Anshar (10)) 


HADITS KE-48: 

aIp jl3 : jl3 5 $! -IA 

• * i .** ? *•* SJt sT •’t " *«J| 4'- 

il 

‘4AJI <U>\ 

4jj! <Ubjul 
• 

(-*»■ i— >U l :jLajS/l ollS" IT” 


Al-Bara ' m meriwayatkan, Nabi |g bersabda: 
"Tiada yang mencintai orang-orang Anshar 


melainkan ia mukmin dan tiada yang 
membenci mereka melainkan ia munafik. 
Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta 
kepadanya. Dan siapa yang membenci 
mereka, Allah benci kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Mencintai orang-orang 
Anshar (4)) 


IMAN BERKURANG 
DENGAN BERKURANGNYA 
KETAATAN 

HADITS KE-49: 


Aift 4&1 C$?J <£**** -i\ 

& fLj &\ 4&' : JV5 


gUJJI jp jl— JSi jl — ^1 

gUlil y&> G :jul 

: j\5 ? 4 il jj^j G y : j& jG Jl Jil jfff 

if u <juiii 6^33 53 U 

if 44 9 ^^ 

" ^ * * 

jjlj G &i£j GbiiUdi Uj ^Sl 
ssi^ a^; ji* sip sSi^ j£\ :jvl t^tii 

tliiifr OIaL i^ tiUld : jl3 . jj : jlS >Jl 

. jj :jji fjLiS j3j JiJ fJ Gj j*Sf 

IfjJi c)Gi&iu i A dUli :J\I 


13 Hal itu disebabkan, tiada yang mencintai orang-orang 
Anshar melainkan orang yang beriman dan tiada yang 
membenci mereka melainkan orang munafik. Kaum 
Anshar adalah setiap orang yang percaya kepada Nabi 
Muhammad £g. dari kalangan suku Aus dan Khazraj. 
Oisebut demikian, karena mereka telah menolong dan 
membantu Rasulullah ig, khususnya saat beliau dan para 
shahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. ( Fathul BSrt 1/63 
dan Shahlh Al-Bukhirt Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/ 
14) 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Ketika 
Rasulullah gj keluar menuju tanah lapang 
untuk shalat Idul Adha (atau Idul Fitri), beliau 
melewati para shahabiyah dan bersabda, 
YVahai kaum wanita, bersedekahlah karena 


65 



telah diperlihatkan kepadaku 14 sebagian 
besar penghuni neraka adalah kalian.' 

Para shahabiyah bertanya, 'Keriapa bisa 
demikian, wahai Rasulullah?' 

Beliau jgi bersabda, 'Karena kalian sering 
mengomel dan mengeluhkan suami. 15 Aku 
tidak melihat orang yang kurang akal dan 
dinnya yang lebih mampu menggoyahkan 
laki-laki yang memiliki azam kuat dari salah 
seorang di antara kalian.' 

'Apa kekurangan agama dan akal kami, 
wahai Rasulullah?' tanya mereka lagi. 

Beliau menjawab, 'Bukankah persaksian 
wanita setengah dari persaksian laki-laki?' 

Mereka menjawab, 'Ya.' 

Beliau melanjutkan, 'Itulah kekurangan 
akalnya dan bukankah ketika wanita sedang 
haid, ia tidak shalat dan tidak pula berpuasa?' 

Mereka menjawab, 'Ya.' 

Lalu beliau bersabda, 'Itulah kekurangan 
dinnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/d" Bab: Wanita haid 
meninggalkan puasa (6)) 

- Penjelasan 

: yaitu pada malam isra'. 

: Kalian mengingkari pemberian 
suami dan menganggap sedikit apa pun yang 
diberikan suami. 

viil dari menurut pendapat Sibawaih 
karena ia membolehkan membuat G'il tafdhil 
dari G'il tsulatsi mazid, sedan gk an menurut 
qiyas adalah ill . 

vf-lit : Akal yang mumi dari berbagai kotoran. 
Akal seperti ini adalah kekuatan paling mumi 


14 Maksudnya pada malam Isra' (Shahih At-Bukh&rf Tahqiq 
Musthafa Dib AI Bugha 1/116) 

1 5 Tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan melalui 
jerih payah suami dan menganggapnya sedikit ( Shahfh Al~ 
SufchirfTahqiq Musthafa Dib Ai-Bugha 1/116). Misalnya: 
seorang suami memiliki penghasilan 2 juta tiap bulan, tapi 
istrinya tidak bersyukur bahkan ia sering mengeluh dan 
merasa selalu kurang. 


yang ada di dalam diri manusia, karena setiap 
lubb itu akal, namun tidak setiap akal itu iubb . 

pjlit : Orang yang mengatur urusannya. 


BERIMAN KEPADA ALLAH 
ADALAH AMALAN PALING UTAMA 


HAD1TS KE-50: 

diii jpj o f iip Ai csej 

$ : jsi fLj dill 

:JV5 ?lS\S p : jrf AjLjj dilbtl :JU3 ? $$ 

P : ^ S** &S14A1 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah jjg 
ditanya, "Amalan apa yang paling utama?’ 4 " 
Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya." Beliau ditanya lagi, "Kemudian 
apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan 
Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" 
Beliau menjawab, "Haji mabrur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Orang 
yang berkata, Iman adalah amalan lahiriah 
(18)) 


HADITS KE-51: 

£gill cjllu jlS tljs> dill c&jj* 31 ^ 

fcl = jli rjiif Alt dill 

. * - tf ,s- tl i « » . .. . 9.* „ i. 

? ( _pasl objJl aLm 3 dllU 


1 6 Yakni amalan apa yang paling banyak pahalanya di sisi 
Allah Ta'ala? ( Shahih AI-BukhSrl Tahqiq Musthafa Dib AI- 
Bugha 1/18) 


66 



fJ 5)5 :cJi IJiiT % :jvl 

5 £ j>^ giSjf lJuli :JV 5 TjSSf 

Sii jlii 5 * jaai ^ :Jvl ? jtf f j3 

&J3 jpljj jiis 

(jOaii V^» ^1' ^ f =<i (£,UyJI 


Abu Dzar m berkata, "Saya bertanya 
kepada Nabi 'Amalan apa yang paling 
utama?' Beliau menjawab, 'Beriman 
kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya/ 
Saya bertanya lagi, 'Memerdekakan budak 
seperti apakah yang paling utama?' ,, Beliau 
menjawab, 'Yang termahal harganya dan 
tersayang bagi pemiliknya.' 

Saya bertanya lagi, 'Jika saya tidak 
mampu melakukannya?' Beliau menjawab, 
'Membantu orang fakir atau orang yang tidak 
mampu bekerja.' 

Saya bertanya lagi, 'Kalau saya tidak 
mampu melakukannya?' Beliau menjawab, 
'Membiarkan manusia terbebas dari 
gangguan, dan itu sedekah yang engkau 
sedekahkan untuk dirimu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak seperti apakah yang paling 
utama? (2)) 


Penjelasan 

J-iif yaitu budak yang mana yang 

terbaik untuk dimerdekakan. 

: Orang yang tidak cakap dalam 
bertindak. 


1 7 Artinya yang paling banyak pahalanya dalam 
memerdekakannya ( Shahth Al-Bukhiri Tahqiq Musthafa 
OibAI-Bugha 2/891) 


HADITS KE-52: 

^ I ? *** *7 1 ■ ® ■» * i I ® •** i • ** 

oJLu :Jld iyu. ^ 4JJI XS. -o? 


JJ li-\ :jjuj &\ Ji ^s\ 

P : jlS p : JB l«dj jp ilj&l : j\S Mill 

4)1 gja .91 j, 

j)j yjSii tjvl 

Mjl 


,* 4 * 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Saya 
bertanya kepada Nabi ^ 'Amal apa yang 
paling dicintai Allah?' Beliau menjawab, 
'Shalat tepat waktu.' Saya bertanya, 
'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Berbakti 
kepada kedua orang tua. M8 Saya bertanya, 
'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Berjihad 
di jalan Allah.'" 

Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Demikian 
Rasulullahbersabdakepadaku,danandaikata 
aku menambah pertanyaanku niscaya beliau 
akan menambah jawabannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Keutamaan shalat pada waktunya (5)) 


SYIRIK, DOSA PALING BESAR DAN 
TERBURUK 


HADITS KE-53: 

g|. } 4^ ^ m | i a ^ ^ i ^ 

fgIM cJw : Jb 4i)l -UP do.y> -of 

JLifr jDaPl v-oill Jj! xXs- 4JJ\ 
dUi 51 :cJj d laJl^ I Jo 4JJ :Jll 

jliS :J15 T# ^ 


18 Beibuat balk, melayani dan tidak menyakili mereka 
( Shahth A/-Sufch£nTahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/197) 


67 



SLs£ 0 il :jvl ? p-. cil dlbU jUlw 5l :J\i .4*11 j^j C £ :$\I U# IjSl I 

:Jlll cr^-j 

oL T :*jiJ 1 la :< j t£,Udl 4»-^i-t) :\jJl3 IftjJfeo Jlj L»j tjli JjSj 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, 
"Saya bertanya kepada Nabi $§, 'Dosa apa 
yang paling besot?'” Beliau menjawab, 
'Menjadikan tandingan untuk Allah padahal 
Dialah yang telah menciptakanmu/ Saya 
berkata, 'Sungguh syirik dosa sangat besar.' 
KemucJian saya bertanya, 'Kemudian apa?* 
Beliau 1 menjawab, 'Membunuh anakmu 
karena khawatiria akan makan bersamamu .' 20 
Saya bertanya, 'Kemudian apa?' Beliau 
menjawab, 'Menzinai istri tetanggamu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir Surah At-Baqarah" 
(65), Bab: Firman Allah, "Janganlah kalian 
menjadikan tandingan-tandingan bagi 
Allah." (3)) 

Penjelasan 

& : Padanan dan tandingan. 
fcli : Istri tetanggamu. 


DOSA-DOSA BESAR 
DAN YANG TERBESAR 


HADITS KE-54: 


JVl :JV5 & &\ SjfcJ J\ -ot 

J&i $ :jLj &£. ail j-i ig\ 


19 Yakni yang paling banyak dosanya dan paling berat 
siksanya (Shahtf i AI-BukhSrt Tahqiq Musthafa Dib Ai- 
Bugha 4/1626) 

20 Ini merupakan tanda puncak kebakhilan yang menafikan 
(man karena merusak keyakinan bahwa Allahlah Zat 
Pemberi rezeki. )uga merupakan perbuatan yang sangat 
kejam karena membunuh jiwa tanpa haq. Semua itu 
berhak mendapat azab yang sangat pedih (Sbahth Al- 
Bukhari Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 4/1624) 


<j (J-i U i_jU 1* lolal+Jtil at :<_) A»-ji-t) 


(julP' 


Abu Bakrah m mengisahkan, Nabi $5 
bersabda, "Maukah aku beritakan kepada 
kalian dosa besar yang terbesarT " 21 Beliau 
mengulanginya sebanyak tiga kali. Para 
shahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah?" 
Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan 
durhaka kepada kedua orang tua." 

Nabi yang tadi bersandar kemudian duduk 
tegak dan bersabda, "3uga berdusta." 
Abu Bakrah m berkata, "Beliau mengulang 
terns kalimat ini hingga kami berkata, 
'Semoga beliau berhenti (diam)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Penjelasan tentang persaksian palsu (10)) 


HADITS KE-55: 


Jr- : J^ ^ -« 

5l ^ jJllj *1* &\ 4i\ 

Sjl+i JJ L. t_Aj \* )l <_A^” e{ 

CuD>' 


Anas m berkata, "Rasulullah ditanya 
tentang dosa-dosa besar, kemudian beliau 


21 Para ulama berbeda pendapat mengenai devinisi dosa 
besar. Al-Qurthubi mengatalcan bahwa dosa besar adalah 
setiap dosa yang mendapat perhatian serius oleh Syara', 
disertai ancaman hukuman dan sangat berbahaya. ( At - 
MausO'ah Al-Fiqhiyyab ) 


68 



bersabda, 'Menyekutukan Allah, durhaka 
kepada orang tua, membunuh orang, dan 
sumpah palsu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Penjelasan tentang persaksian palsu (10)) 


oViujl : Yaitu lalai dan perbuatan zina yang 
dikaitkan kepada mereka. 


HADITS K.E-57: 


HAD1TS KE-56: 


_ ill «* *** >i.| . , ^ „ 

tAJLfi 4)1 l Jjl — 0*\ 

"Jr * ** "Jr 

olLjil £l)l 1^1 :J\1 jdij K& &\ 
<4)U 3jl)l :jvl Ij* Uj 4)1 

^ ^ «0» Jffe 

oS^UJl oCUj^Jl 0\jL^9blll OJl3j 

ol <liil Jji i_jIj tV i_jbS" oe a j-p.1) 


Abu Hurairah as berkata, Nabi jgg bersabda, 
"Dauhilah tujuh dosa membinasakan." 
Para shahabat bertanya, "Apa itu, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik, sihir, 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
kecuali dengan hak, makan riba, makan 
harta anak yatim, lari dari pertempuran, dan 
menuduh berzina wanita beriman baik-baik 
yang menjaga kehormatannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Firman Allah, "Sesungguhnya, orang-orang 
yang memakan harta anak yatim dengan 
cara zhalim." (23)) 

Penjelasan 

: Yang membinasakan. 

on-jli f y. JjSll : Melarikan diri dari peperangan 
ketika kedua kubu saling menyerang. 

JijJ : Wanita- wanita yang dijaga Allah 
dari perbuatan zina. 


OJ*J j' 3 Oi ^ ~ oV 

£ f & k & ^ 

jali iS£j 4)1 G jli Ajjjl} J*-jJl 

4 jj 4 jyii 4 ^ : t*sb jijji 


(aj-OIj u ~ ) oU t i_jbS” YA (_SjViwJI 


Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah 
bersabda, "Termasuk dosa besar yang 
terbesar adalah seseorang mencaci kedua 
orang tuanya." Beliau ditanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana bisa seseorang 
mencaci kedua orang tuanya?" Beliau 
menjawab, "la mencaci ayah orang lain lalu 
orang tersebut balas mencaci ayahnya, dan 
ia mencaci ibu orang lain lalu orang tersebut 
balas mencaci ibunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Seorang 
anak dilarang mencela orangtuanya (4)) 


ORANG YANG MENINGGAL TANPA 
MENYEKUTUKAN ALLAH AKAN 
MASUK SURGA 


HADITS KE-58: 


J* * Jii* * t ^ | ^ • i | • ^ ^ ® *» 

(4JLC> 4)1 (JJj ,*jJ 4)1 iaOA> — oA 


6U^:jjuj^&1^4)l jjlj jllrjll 

6U y :u{ ciij jffll 4)U 2 

#1 Jio 4>U ^ 


A. 


69 



0^” j&J-t (J (_Aj \ IJjlJ-l tv !(^ (^SjlsOI Ajfcp-1) 

Abdullah bin Mas'ud s® berkata, Rasulullah 
M bersabda, "Barang siapa meninggal 
dalam keadaan menyekutukan Allah dengan 
apa pun, masuk neraka." 

Dan saya (Abdullah bin Mas'ud) berkata, 
"Barang siapa meninggal dalam keadaan 
tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, 
masuk surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Tentang jenazah dan orang yang sebelum 
meninggal dunia mengucapkan, 'Laa ilaha 
ilia Allah' (1)) 


HADITS KE-59: 

2,2 * • ' . . „ •i' f * » „ 

JVd :Jb 4)i\ vioa®. -0<\ 

** m 5r 

Jj 0? ^ ^ 

(*>13 Jj 5lj :cJl 5 Aiil jio &A 431) j) \J1 

djj tij 013 ?<3. 

uK jStJ-l v_Ae ' v^W-' Tr *jf_p-l) 


Abu Dzar os berkata, Rasulullah jg bersabda, 
"Seorang utusan dari Rabbku 22 datang 
memberitakan kabar gembira kepadaku 
bahwa siapa saja yang meninggal dari 
umatku dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan apa pun akan masuk surga." 
Saya bertanya, "Walau ia pernah berzina 
dan mencuri?" Beliau bersabda, "Walau ia 
pernah berzina dan mencuri." 23 


22 Maksudnya Jibril [Shahth Al-Bukhari Tahqiq 

Musthafa Dib Al-Bugha 1/41 7) 

23 Ini sekaligus membantah anggapan orang-orang Khawarij 
dan Mu'tazllah bahwa pelaku dosa besar yang belum 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Tentang jenazah dan orang yang sebelum 
meninggal dunia mengucapkan, 'Laa ilaha 
ilia Allah' (1 )) 


HADITS KE-60: 
,2 .» • - >1. 


5^1 c45i : j\5 4 ji jl £1*1 -V 

#ujAj Jd *3*j 

.7 2,2 • ' , s? 2„ -»-»•;? ;i 

i :jld U :Jli3 < kfli^v.uii -XSj AIajI 

:cJll £&l j*S \ tiUS £ All 

:cJj Oii Jj 0i3 0[3 lij Olj 

+ * «o «o 

:cJj jj-w 0i3 lij 5ij : oij (ij Oij 

O* o» o o 

jp <5^ oii Jj 513 ^ ^ 513 Ji 5*3 

: jvl 1% ^ liiji J\ .jS .pfcj 

((A^l A jf JI uL tt ul)T VV <b^>l) 


Abu Dzar as berkisah, "Suatu ketika saya 
mengunjungi Nabi $jj. Ketika itu, beliau 
memakai baju putih dan sedang tidur. 
Kemudian saya kembali berkunjung dan 
beliau sudah bangun, lalu bersabda, 'Seorang 
hamba yang mengucapkan Id ildha illalldh 
kemudian ia meninggal dengan kalimat itu 
maka ia masuk surga.' Saya bertanya, 'Walau 
ia pernah berzina dan mencuri?' Beliau 
menjawab, *Walau ia pernah berzina dan 
mencuri.' Saya bertanya, *Walau ia pernah 
berzina dan mencuri?' Beliau menjawab, 
'Walau ia pernah berzina dan mencuri.' 
Saya bertanya, *Walau ia pernah berzina 
dan mencuri?' Beliau menjawab, 'Walau ia 
pernah berzina dan mencuri sekali pun debu 


bertaubat akan kekal di neraka. iFathul 10/284) 


70 



menempel di hidung Abu Dzar— atau tidak 
menyukainya/" 

Setiap kali Abu Dzar menyebutkan hadits ini, ia 
selalu berkata, "Sekalipun debu menempel di 
hidung Abu Dzar— atau tidak menyukainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Pakaian putih (24)) 

Penjelasan 

jS i_a»i pfcj Jp : Berasal dari kata artinya 
ketika hidung melekat dengan tanah. Kata- 
kata ini digunakan secara majaz, artinya tidak 
suka atau terhina. 

jS ^ (Jit 6)3 : meski Abu Dzar terhina. 


HARAM MEMBUNUH ORANG KAFIR 
SETELAH IA MENGUCAPKAN LA 
ILAHA ILLALLAH 

HADITS KE-61: 

il JUu31 jA il juull 

Ail <*il JV5 Ail — (Soipl jjlfr 

(jU^3l ^ ^ijjl aA& 

tlfiuLaJ uAmJu <jJJO ^JLp- 1 tuUISld 

U iiall 4^1 :jul j* M ^ 
Ail ^ Ail Jfe jul ?$l3 illwAil 
^4Ail V5 :jul Ajais ^ 

tit si s.-r" '• 


JUi U JUu «iU6 Jls j*j ‘ 

0^9 «A&S *4' :fLj aI* Ail & Ail Jfe 
J jil <2% .Alla 6 1 ,£S Ails A&3 

J15 jilA^j^oijJ 

(UJ> ub U :t£jUU "Vt- :j 


Miqdad bin Aswad — atau Miqdad bin Amru 
Al-Kindi — bertanya kepada Rasulullah 
"Bagaimana pendapat Anda bila saya 
bertemu dengan seorang kafir, lalu kami 
berperang dan ia berhasil menebas sebelah 
tangan saya dengan pedangnya hingga 
putus. Lalu ia berlindung di balik pohon 
sembari berkata, 'Saya masuk Islam karena 
Allah.' Setelah ia mengatakan itu, bolehkah 
saya membunuhnya wahai Rasulullah?" 
Beliau bersabda, "Dangan bunuh ia." Miqdad 
berkata, "Wahai Rasulullah, ia sudah memutus 
sebelah tangan saya dan ia mengatakan itu 
setelah ia berhasil memutusnya?" Lalu beliau 
bersabda, "3angan bunuh ia, jika engkau 
membunuhnya maka ia berada di posisimu 
sebelum kamu membunuhnya 24 dan kamu 
berada di posisinya sebelum ia mengucapkan 
kalimat yang ia ucapkan 25 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Khalifah telah memberitahukan kepadaku 
(12)) 


Penjelasan 

S* : Berlindung. 

il£s5 6f dWjlL : Karena ia telah menjadi 
seorang muslim yang darahnya dilindungi, 
Islam telah memutuskan dosanya sebelum 
itu; dosa memutuskan tanganmu. 

Jvs jjJI iiX Syi 6* eii)3 : Yaitu darahmu 

menjadi mubah karena hukum qisas. 


HADITS KE-62: 


:j\S Uili- Ail ^ 

Sljil jt Ail j & 1 * : - 


24 Janganlah kamu membunuhnya, sebab ia telah menjadi 
muslim yang terlindungi darahnya. {Shahlh At-Bukhirt 
Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi) 

25 Jika kamu membunuhnya sedangkan ia telah masuk Islam, 
maka kamu berhak mendapat hukuman qishash (Shahth 
Al-Bukhiri Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi) 


71 



•Jjil if : J15 AiUi l2S <jL& Su.j jUSt 

tile- (JjUaiS/I ul^J «4JJ\ 

ifiij if :jvl UjJu «i»i td a ; jui 
c4^ j* Uj>4 Jjj uS .£j& 5^ :cii 
i^yiiuS jf 

a&l dU*j v_j\j lo :(jSjl*il <_jb5" It :j <»-^i-i) 

olijA-l <Jl Jj) ,j? l»L»t j*i-y *»1 p 


Penjelasan 

Uid-J : Yaitu kami menyerang suatu kaum 
pada pagi hari sebelum mereka menyadari 
kedatangan kami. 

l&lk U3j : Ketika kami menyusulnya hingga 
ia menyembunyikan diri di tengah-tengah 
kami. 


SIAPA YANG MEMERANGI KAMI 
MAKA IA BUKAN DARI GOLONGAN 
KAMI 


HADITS KE-63: 


Usamah bin Zaid ®8 berkata, "Rasulullah 
M mengutus kami ke kabilah Huraqah 24 . 
Kami serang mereka pada pagi 
buta dan kami menang. Aku dan 
salah seorang Anshar mengejar seorang 
dari mereka dan ketika kami berhasil 
mengepungnya, ia mengucapkan 16 ildha 
illalldh. Temanku Anshar urung membunuhnya 
namun aku tetap menikamnya dengan 
tombakku sampai ia terbunuh. Setibanya 
di Madinah dan Nabi mengetahui hal ini, 
beliau bertanya, 'Wahai Usamah, engkau 
membunuhnya setelah ia mengucapkan la 
ilaha illalldh?' Aku menjawab, 'la hanya ingin 
menyelematkan dirinya.' Namun, beliau terus 
mengulang-ulangnya. Sampai aku berangan, 
andai sebelum hari itu aku belum masuk 
Islam."” 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Rasulullah $5 mengutus Usamah bin Zaid ke 
daerah Khurqah (45)) 


26 Pengutusan ini teijadi pada bulan Ramadhan tahun 7 
atau 8 Hiiriyah. Huraqah berasal dari kabilah Juhainah. 
('Umdatul QMS yarh Al-BukhSrt AI-'Aini 24/36) 

27 Dalam At-Taudhth disebutkan bahwa Usamah bin Zaid 
membunuh orang tersebut karena ia menyangkanya orang 
kafir atau menurutnya syahadat yang ia ucapkan hanya 
untuk menyelamatkan diri dari peperangan. ('Umdatul 
QM Syarh Al-Bukhirt AI-'Aini 24/36) 


1*4^ 4JJI jit j» 4JJI XfC. doOs- -ir 

J> :Jli j J— j aIIc <U)i All! Jj-uj 

4^)1 uIj V Ijull ulsT 

(li» Jj-ili £^LJI UJc. jjLy 4-lfr 


Abdullah bin Umar ® berkata, Rasulullah 
gjj bersabda: "Barang siapa yang 

mengacungkan senjata memerangi kami 
maka ia bukan dari golongan kami." 28 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah-Fitnah" (92), Bab: 
Sabda Nabijg, "Barang siapa menghunuskan 
pedang kepada kami, bukan bagian dari 
kami" (7)) 


HADITS KJE-64: 


iic- 4&I doa>- -H 

£&» -y> : j IS 

d« 


28 Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kaum 
muslimin untuk memerangi mereka secara tidak haq, 
karena di dalamnya ia mengintimldasi dan menakut- 
nakutl mereka maka ia tidak termasuk orang yang 
mengikuti jalan kami. IFathul BM 1 3/24) 


72 



iJy V : v jyJI V ^>1) 

(L» ^-Ai £\>LJl UJL& j* |Juy <A& 


Abu Musa (AI-As/ary) sk berkata, 
Rasulullah 3g bersabda: "Barang siapa yang 
mengacungkan senjata memerangi kami 
maka ia bukan dari golongan kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah-Fitnah" (92), Bab: 
Sabda Nabi £§, "Barang siapa menghunuskan 
pedang kepada kami, bukan bagian dari 
kami" (7)) 


LARANGAN MEMUKUL PIPI, 
MEROBEK BAjU, DAN BERSERU 
DENGAN SERUAN JAHILIYAH 


HADITS KE-65: 

4JJI (&j Zyu*j» AJJl XfP -10 

vl« al* j\S : j\i 

aiuuU 

o»«*«o«o • 

Sir'* Cr* <-Aj TV :j o-^i) 

(j,J-\ 


Abdullah bin Mas'ud s® berkata, Nabi 
bersabda: "Bukan dari golongan kami, 
orang yang memukul pipi, merobek baju, 
dan berseru dengan seruan jahiliyah (saat 
meratapi kematian)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Bukan dari golongan kami siapa yang 
manampar-nampar pipi karena maratapi 
musibah kamatian (39)) 

Penjelasan 

&Lj : Bentuk jamak dari 44?- yaitu bagian 
terbuka pada baju untuk memasukkan 


kepaia, maksudnya merobek kerah baju 
sebagai tanda marah. 

£ doi-j 1# yaitu seperti meratap dan 

lainnya, seperti halnya nadbah yang juga 
berarti meratap, serta mendoakan celaka dan 
binasa. 


HADITS KE-66: 

-♦* .i v - 


jjl 4 mI u »o i > 

• .o . ^ •*! ^ ^ . p* i " • «* 

|^mA 3 I JjiXoAf U>j 

i&l % c>\ ft ^ sfct 

? - i , i • - r - • s a c.-rr.s-rT 

41)1 Jj-j tSLr? err? HSj* W : <J^ Vlb 

aJlC- 4&I djjl JJ-Lj 5i <|^j 4&1 

Ailljlj iiJliVj iaJ\Ja)l iyslSj* 

JC, U «_Aj VA Tr : j tffjbv" *»->•{) 


Abu Musa m pernah sakit keras hingga 
pingsan dan kepalanya berada di pangkuan 
istrinya. la menjerit 29 (tapi Abu Musa tidak 
kuasa mencegahnya). Ketika sadar, Abu 
Musa berkata, "Saya berlepas diri dari orang 
yang Rasulullah pun berlepas diri darinya. 
Rasulullah berlepas diri dari wanita yang 
menjerit-jerit, memotong-motong rambut, dan 
menyobek-nyobek baju (dalam musibah)." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (78), Bab: 
Larangan memotong-motong rambut ketika 
tertimpa musibah (38)) 

Penjelasan 

iiJ till : Wanita yang berkata-kata keras ketika 
tertimpa musibah. 

iiiti-i : Wanita yang menggunduli rambut. 


73 


29 Kalimat ini terdapat dalam riwayat Muslim. 



dllll : Wanita yang merobek baju. 


LARANGAN NAMIMAH (MENGADU 
DOMBA) 

HAD ITS KE-67: 

&\ & cJuL :JVl -IV 

#1 ji.Ju if jLj & 

ijfau U i_jU o* ■ViS/l VA gijUwJI <*-^i-t) 


$ *di) H\ &£> v UUi gC Jijj 


^r? Oi3 l£?j ^4*? 

££ a)| if Jjij :jul jJu «aL 

KS ju .J>-j aSLaS tllSj llf t-Ljia.fr! jjj 

.(•4i£>!3 ^ •h** Ojjws : V^ ja* 

«■** 

jjjl £~» ^ jJl i_jU o :;liULl i_jb5" It :j <*-p.t) 

(.ui^j^ji 


Hudzaifah as berkata, "Saya mendengar 
Nabi jjg bersabda: 'Tidak akan masuk surga 
orang yang mengadu domba.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Larangan mengadu domba (50)) 

- -Penjelasan 

oli> berasal dari iiiJ oJji-l oi artinya 
mengadu domba, ol!5 artinya orang yang suka 
mengadu domba. Ibnu Al-A’rabi menjelaskan, 
ia adalah orang yang mendengarkan suatu 
perkataan kemudian ia sampaikan kata-kata 
itu kepada orang lain. 


TIGA GOLONGAN YANG TIDAK AKAN 
DILI HAT DAN DISUCIKAN OLEH 
ALLAH PADA HARI KIAMAT 


HADITS KE-68: 


ffo Jfe Jl :JVl Sjy. J\ ^ -IA 

jS &\ if &S :jd^j ££ 

5 ^ J?-j 4 *^ ffe 

‘J**-*N Od' O'? JO^'d S 3 


Abu Hurairah sag berkata, Rasuluilah jg 
bersabda, "Tiga golongan yang tidak akan 
dilihat, tidak disucikan oleh Allah pada hari 
kiamat“ dan bagi mereka azab yang pedih. 
Orang memillki kelebihan air di jalan, namun 
ia menolak memberikannya kepada musafir. 
Orang membaiat seorang pemimpin hanya 
karena tujuan dunia, jika diberi ia senang 
namun jika tidak diberi ia marah. Dan orang 
menjual dagangannya setelah Ashar dengan 
bersumpah (dusta), 'Demi Allah yang tiada 
Hah (yang berhak diibadahi) selain-Nya, 
sungguh aku telah membelinya dengan 
harga sekian dan sekian.' Lalu seseorang 
memercayainya." 

Kemudian Nabi membaca firman Allah: 


Syi e5 6 jpi oi# b\ 

Sfj :># 4 $ jii -f OLjSjf 

& 'rt£y. % l 2 ’t4vM % J&T 


Lyvj Ul tSllfr 


"Sesungguhnya mereka yang menukar janji 
Allah dan sumpah mereka dengan harga 
(harta dunia) yang sedikit, mereka tidak 


30 Maksudnya, Allah tidak melihat mereka dengan 
penglihatan rahmat Allah dan tidak pula memuji dan 
mensudkan mereka. (Abdur Ra'uf Al-Manawi: Faidhul 
Qadtr Syarh Al-JSmi' Ash-Shaghtr 3/333) 


74 



mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak 
akan berkata-kata dan tidak akan melihat 
mereka pada hari kiamat. Bahkan, tidak 
akan memaafkan mereka dan bagi mereka 
azab yang sangat pedih." (Ali Imran: 77) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Masaqah/kesengsaraan" 
(42), Bab: Dosa bagi siapasaja yang menahan 
seorang musafir dari mendapatkan air (5)) 


ail \s& isjU- jU £ tcsz 4 

i 

<ii jU 

(*i» UjJ *J 


Penjelasan • - - 

'{£y. ij : Tidak memuji dan tidak menyucikan 
mereka. 

f U : Air yang melebihi kebutuhan. 
jjl : Musafir. 

gc yaitu mengangkat seorang imam 
terbesar. 

dslkc-i : Engkau menyerahkan harga barang 
tersebutkepadasipenjualkarenasumpahnya. 
Ayat selengkapnya adalah; " Sesungguhnya 
orang-orang yang memperjualbelikan janji 
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga murah, mereka itu tidak memperoleh 
bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa 
mereka, tidak akan memperhatikan mereka 
pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan 
mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Ali 
Tmrfin: 77). 

jU- N : Mereka tidak mendapatkan bagian. 
Sfj : Allah tidak memuji mereka. 


Abu Hurairah m berkata, Nabi bersabda: 
"Barang siapa terjun dari gunung untuk 
bunuh din maka kelak di neraka jahanam 
ia akan terus-menerus terjun dari gunung 
untuk selama-lamanya. Dan barang siapa 
menenggak racun untuk bunuh diri maka 
kelak di neraka jahanam racunnya akan 
terus berada di tangannya dan ia tenggak 
untuk selama-lamanya. Dan barang siapa 
bunuh diri dengan besi maka kelak di 
neraka jahanam besinya akan terus berada 
di tangannya dan dengannya ia menikam 
perutnya untuk selama-lamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Meminum racun, berobat dengan racun atau 
sesuatu yang bisa menceiakakannya (56)) 

Penjelasan 

: yaitu menjatuhkan diri sendiri. 

: menenggak. 

: melukainya dengan tangan dan pisau, 
sama seperti Jii 5 yang berarti ia memukulnya. 


LARANGAN BUNUH DIRI 

HAD ITS KE-69: ■ 

£ & &1 & $ J\ 

fk & o* ^ 4AJ ' 

ijJvp- 4*3 jb (3 A h ii.b j ^)*a3 

illi LJ6 JEil \L JJ- \'& 


HAD ITS KE-70: 

4JJI 4) Cott -V* 

^*0 Aii\ jjJuj 5^ £2 5^ 

ilf Jp (_aL>- : j\i jju^ 4JJI 

£3 jjj fST 


75 



' '• * i"! iii .• j J j 1 1 • - . 'i 

ojl& UjjJI £ 4m«uu Jis j^sj (dLUj a 

1>*J J+9 (>*J j^J ‘OLaJI fj* 4j 

* " 

vW—N ^ L. i_>Ij tt :<_oSll i_»lsS" YA :,^ (j^UtJI 4»p.t) 

(o-JJ'j 


Tsabit bin Dhahhak as, seorang shahabat 
yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon 
Baiatur Ridhwan, berkata bahwa Rasulullah 
M bersabda: "Barang siapa bersumpah 
dengan sumpah agama selain Islam maka ia 
sebagaimana yang ia sumpahkan. Dan tidak 
ada nazar bagi anak Adam terhadap apa 
yang bukan miliknya. Barang siapa bunuh 
din dengan sesuatu di dunia maka ia akan 
disiksa dengannya pada hari kiamat kelak. 
Barang siapa mencaci orang mukmin maka 
sama dengan membunuhnya dan barang 
siapa menuduh kafir seorang mukmin maka 
sama dengan membunuhnya ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Larangan mencela dan melaknat sesama 
(44)) 


-Y\ 


HADITS KE-71: 

if* I •J.C »•* ti.. . , ^ • 

:Jb 4JLC- 4jdl 0 ,j)l do 
JUI A^ic- 4A)t 4&I 

Ql jlill jil j* Iji j4-jl 

&§ ji-jJl JSlS j&JI ^ 

: '^ 3 ‘4&' Ji-i3 ^ : 

jij fjiii jjii Is a# jii 

: JI5 jj :fbj ilc 4&I JuS .6U 

iiiUi jp fi C23 Vljj5 if ^ 


UJls <Ijo ad aj cli jU Ajl JJ 

jjs-U .iliS jsSi jU jlSji 

«j£f Al : jul cOUL fLj A&- 
&*5US £ S[ i^jj 4)1 jf 

0i3 &LU JLS3 #i ji.Ju *J Ail 

^IaJI ^ juJ^J AAll 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika kami 
bersama Rasulullah s$§ dalam perang 
Khaibar, beliau bersabda kepada seseorang 
yang mengaku muslim, 'Orang ini termasuk 
penghuni neraka.' Saat tiba pertempuran, 
orang itu bertempur sangat sengit sampai 
akhirnya terluka. Lalu beliau diberitahu, 
'Wahai Rasulullah, orang yang engkau 
kabarkan termasuk penghuni neraka itu hari 
ini bertempur sangat sengit dan ia sudah 
meninggal.' Kemudian beliau bersabda, 'la 
menuju ke neraka.' 

Sebagian shahabat hampir meragukannya, 
hingga tiba-tiba ada berita bahwa orang itu 
sebenarnya belum meninggal tetapi terluka 
parah, dan ketika tiba waktu malam ia tidak 
sabar menanggung lukanya sehingga ia 
memilih bunuh diri. Kemudian aku kabarkan 
berita itu kepada Rasulullah maka beliau 
bersabda, 'Allah Mahabesar. Aku bersaksi 
bahwa aku adalah hamba Allah dan utusan- 
Nya.' 

Kemudian beliau memerintah Bilal, lalu dia 
berseru kepada orang-orang, 'Tidak akan 
masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dan 
sungguh, Allah (juga) akan memperkuat din 
ini dengan orang fajir.'" 


76 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" ( 56 ), Bab: 
Sesungguhnya Allah akan menguatkan 
agama ini dengan orang fajir/jahat ( 82 )) 

Penjelasan 

;S£ Vj s$l£ : Kata pertama artinya prajurit yang 
sebelumnya bersama kelompok kemudian 
memisahkan diri, sementara kata kedua 
artinya prajurit yang sama sekali tidak 
berbaur dengan suatu kelompok. Maksudnya, 
ketika melihat siapapun, ia menghampiri 
orang tersebut lalu ia bunuh. Ta’nits kata ini 
kemungkinan untuk makna dilebih-lebihkan, 
seperti kata ' allamah , nassabah, atau kata sifat 
untuk kata lain yang tidak disebut, yaitu ’A% i 
Ills ^ artinya tidaklah ia membiarkan 
seorang yang bemyawa yang melepaskan diri 
dari kelompok. 

ij^.1 U : Betapa mencukupi. 

iicS : Bagian ujung yang digunakan untuk 
memukul. 

: Berpaling. 

&T : Sekarang. 


HAD1TS KE-72: 


4Jill CS&A ijitflwJl ■ Xu** VS 

jj> j&\ fa 

<Jl tJi fa ^ 

4 *Jl & 4 jjl 4 JJI (Ji y*j & 

£3 % sfo $ & ■} Jfe fLj 

j£JI \L \yA \S 

* 3 * 4 AJ\ J* 4 &I J [}ij JUi -5$ l£i 

(>? j 4 *j 


i_A3j <_A9j UJE> Ajua :JV3 Ul 

«■» «■» 

•*** Zjr * ***• 

£ 2 # op 

?r T- T-'i-r si •-'•I j-.-*- . •£*, 

*“**» Jp **»•*■» CW Wj 

&\ cLPJ Ji US JaS 

:JV3 .4^1 jp JJbM J4 a? :jlii fLj ^ &\ 

& & liT ojf i tfJll jijll :jvl ?3b Uj 
ui :diil ceJaS J-V3J1 v V3J\ 

«** £> 4 ^ 

• iii • , • ^ ^ n» ^ h" 1 '"ti T *■' • • I** 

tjfcj J-ai cOjaJi 

.<UvjU Jiis AJlfr Jiwfr |9J <A*JJb (jo AjUij 

; <3Jj lit jdij *Ic Jill ji 4)1 jlS 

tftiUjS Q #' Jil 

jijll 013 yffll Jil j« jij 

<<* 

( I -4.*- Jji V t->U VY olji-l 0"\ 


Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi m berkata, 
"Rasulullah $5 berhadapan dengan orang- 
orang musyrik dalam perang dan meletuslah 
pertempuran. Ketika beliau kembali 
bergabung dengan pasukannya dan orang- 
orang musyrik kembali bergabung dengan 
pasukan mereka, di antara para shahabat 
ada seorang lelaki yang tidak pernah 
membiarkan musuhnya lolos dari tebasan 
pedangnya. Para shahabat berkata, 'Hari 
ini tiada dari kita yang lebih hebat dari si 
fulan/ Namun, Rasulullah bersabda, 'la 
termasuk penghuni neraka.' Kemudian ada 
seorang shahabat yang berkata, 'Saya akan 
mengikutinya.'" 


77 



Sahl melanjutkan, "Shahabat itu selalu 
menyertainya, setiap kali berhenti ia pun 
berhenti dan setiap kali bergegas ia pun 
bergegas. la berkata, 'Kemudian orang itu 
terluka parah, ia berusaha bunuh diri (agar 
cepat mati). la letakkan gagang pedangnya 
di tanah dan ujungnya ia letakkan pada 
bagian tengah dadanya. Lalu ia tekan 
tubuhnya hingga ia mati bunuh diri.' 

Lalu shahabat itu menghadap Rasulullah 
dan berkata, 'Saya bersaksi bahwa engkau 
adalah utusan Allah.' 

Beliau bersabda, 'Ada apa gerangan?' 

Shahabat itu berkata, 'Laki-laki yang tadi 
engkau sebutkan termasuk penghuni neraka 
itu membuat orang-orang membesar- 
besarkan perihalnya (seakan tak percaya). 
Lalu aku katakan kepada mereka, 'Aku akan 
menyertainya untuk kalian.' Aku pun pergi 
mencarinya. Ternyata ia terluka parah dan 
berusaha bunuh diri (agar cepat mati). la 
letakkan gagang pedangnya di tanah dan 
ujungnya ia letakkan pada bagian tengah 
dadanya, lalu ia tekan tubuhnya hingga ia 
mati bunuh diri.' 

Rasulullah bersabda, 'Sungguh, ada 
seseorang yang mengerjakan amalan 
penghuni surga dalam pandangan manusia, 
padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan 
ada pula seseorang yang mengerjakan 
amalan penghuni neraka dalam pandangan 
manusia, padahal ia termasuk penghuni 
surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad * (56), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan, "Si fulan 
mati syahidl" (77)) 


HADITS KE-73: 

& &\ 4ii gj -vr 

4AJI fill Jj-Lj j\i :J\| 


' ' - • 9 » i. ‘ T »S •; i* • . 

J\l <oU \ Ul (»J U 

aIp ^ &\ 

i-il 

(J M 


Dundub bin Abdullah tag berkata, Rasulullah 
$3 bersabda, "Sebelum kalian, ada seorang 
lelaki terluka (di tanganya) hingga membuat 
ia putus asa. Lantas, ia mengambil pisau dan 
ia potong tangannya. Darahnya mengucur 
tanpa henti sampai ia mati. Allah berfirman, 
'Hamba-Ku mendahului-Ku terhadap jiwanya 
maka Aku haramkan surga untuknya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Penjelasan tentang Bani Is rail (50)) 

Penjelasan 

: Tidak sabar menghadapi derita. 
bj US : Belum berhenti mengalir. 

433U : Yaitu menyegerakan kematian. 


LARANGAN KERAS GHULUL 
(MENCURI GHANIMAH) 

HADITS KE-74: 

:Jll Aifr 4X1 1 (sfcj “Yt 

£4 di/ili % ai p UmIi 

£ djiil p -ja\ 

# iif a a*;{ a juj a £» 


78 



* i * i S'* 0*1-' ? * " . °T ^ 

olpl jjto |> oaU> aJu ^ 4W1 

jvil &\ih\ i \L£ :J*&\ jul <:&Ji euS 

jiil} ^ :fLj aJlC. 4JJ\ 4)1 (Jj*<jj 

j££ jg l£Ul jJI &ll! 5» ^ 

5\s *2 p j4ijJ jL«&ii £J fJ & 
&1 J-* # «iUi £4- 6i>- jfc ^ 

l& ili : jul ji jd^j *2* 

4l& 4JJ\ 4)! JJ-Lj J^3 JuL^I cJS* 

jfi & d^jrtfJ^ ^\/if : p^J 

(jSji- » jjfc oU VA :i£jl*ll i_jbS" It !(^ UJjlitJI *»-j»-t) 


Abu Hurairah ss> berkata, "Kami berhasil 
menaklukkanKhaibardantidakmendapatkan 
ghanimah berupa emas dan perak, tapi kami 
mendapatkan ghanimah berupa sapi, unta, 
barang-barang, dan kebun kurma. Kemudian 
kami bersama Rasulullah M pergi menuju 
Wadil Qura J1 (lembah pedesaan). Ketika itu, 
Rasulullah bersama seorang hamba bernama 
Mid'am, hadiah dari salah seorang Bani 
Dhibab 32 . Saat Mid'am menurunkan pelana 
unta Rasulullah, tanpa diduga sebuah anak 
panah misterius berkelabat mengenainya 
hingga menewaskannya. Para shahabat 
berkata, 'Selamat, ia syahid.' Namun 
Rasulullah gg bersabda, 'Ya, demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, mantel dari 
ghanimah perang Khaibar itu yang ia ambil 
sebelum pembagian, sungguh akan menjadi 
nyala api yang membakarnya.' 

Mendengar sabda Nabi tersebut, seseorang 
datang membawa satu (atau dua) tali sandal 
sembari berkata, 'Ini juga saya ambil dari 


31 Nama tempat di dekat Madinah. 

32 la adalah Rifa'ah bin Zaid. Adapun Bani Dhibab adalah 
nama kabiiah. ( Shahtti Al-BukhSri Tahqiq Musthafa Dib 
Al-Bugha 4/1 547) 


ghanimah sebelum dibagi.' Maka Rasulullah 
^ bersabda, 'Satu (atau dua) tali sandal ini 
juga akan menjadi api neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

: kebun-kebun. 

tSatj : sebuah tempat di dekat Madinah. 

'Ji. : anak panah yang tidak diketahui siapa 

yang melesakkannya. Ada yang mengartikan 
sebagai anak panah yang tidak tepat sasaran. 

A \^ : jlijJJi Tali sandal di atas bagian kaki. 


APAKAH PERBUATAN YANG 
DILAKUKAN PADA MASA JAHILIYAH 
MENDAPAT HUKUMAN? 


HADITS KE-75: 


:JVI &\ -Y6 

4 ULfr \ 1 > ji-ljil U jfe $ 

i&g fS f&f & J4 tiii'ii 

jki*! ^ ^ 

Jr% 


(Mj 4rii 

Ibnu Mas'ud m meriwayatkan, "Seorang 
lelaki bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
kami akan dihukum atas apa yang pernah 
kami lakukan pada masa jahiliyah?' Nabi j§§ 
menjawab: 


'Barang siapa yang baik (konsisten dan tulus) 
dalam berislam tidak akan dihukum atas 
apa yang telah diperbuatnya pada masa 
jahiliyah. Dan barang siapa yang buruk 
(murtad dan tidak tulus) dalam berislam akan 


79 



dihukum atas apa yang telah ia perbuat, baik 
pada masa yang pertama (sebelum memeluk 
Islam) maupun pada masa yang terakhir 
(setelah keislamannya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang murtad 
diminta untuk bertobat" (88), Bab: Berdosa 
orang yang menyekutukan Allah (1 )) 


ISLAM, HIJRAH, DAN HAJI 
BISA MENGHAPUS DOSA-DOSA 
SEBELUMNYA 


HADITS KE-76: 

i • t • . « s » 


jil L*lU 51 CjAlCfr Jjl -V*\ 

i&j \p> £ 
fLj 43 a Ai 
*5ju? izU q Si jJ 
OjiiL' >1 \$\ 4lii £ oi^!5) 

= % jiu 

IjJalSj ^ Jp JjjJI (jjillc. \j J5) 

»)♦** V i(3 a»^>1) 


Ibnu Abbas ses berkata, "Beberapa orang 
musyrik yang sudah banyak membunuh 
dan berzina mendatangi Nabi Muhammad 
3 H dan bertanya, "Sungguh, apa yang 
Anda katakan dan Anda serukan adalah 
baik. Seandainya Anda memberitahukan 
kepada kami amalan yang bisa menebus 
dosa-dosa yang pernah kami perbuat?" 

Kemudian turun ayat: 



; ij >1; oJ?3 

lyy. % i $ J&X 


"Dan mereka yang tidak meminta kepada llah 
yang lain selain Allah, dan tidak membunuh 
jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali 
dengan hak, dan tidak berzina ." (Al-Furqan : 
68). 

Dan ayat: 



"Katakanlah, wahai hamba-Ku yang telah 
melampaui batas terhadap dirinya sendiri 
(dengan memperturutkan hawa nafsu dan 
dosa), janganlah kalian berputus asa dari 
rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni 
semua dosa. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Penyayang." (Az-Zumar : 53) 

(HR. Bukhari, Kitab: "71 afsir" (65), Bab: Surah 
Az-Zumar (39)) 


Penjelasan 

Firman Allah ," Dan orang-orangyang tidak 

mempersekutukan Allah dengan sembahan 
lain dan tidak membunuh orang yang 
diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) 
yang benar, dan tidak berzina; dan barang 
siapa melakukan demikian itu, niscaya dia 
mendapathukuman yangberat." (Al-Furq&n: 
68). artinya balasan dosa. " Katakanlah , 
' Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah 
kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa- 
dosa semuanya. Sungguh, Diaiah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” (Az-Zumar: 
53) 


80 



AMAL ORANG KAFIR YANG MASUK 
ISLAM 


HADITS KE-77: 

: J15 <U)I j*l ~YY 

\i> oif iCL\ cS\j\ 4i\ j 1^3 G :cJJ 

‘eri j' ^ i* si 
:f^j *3* Ai Ji fcStt jul ?>f & 

"A ^ 

JLu^cJui 

■t|/«“ll j o-J'-aj vS ft v-A5” ft .'3 tSjtevM <L»-j>-i) 

((JL-V‘ 


Hakim bin Hizam as berkata, "Saya bertanya, 
YVahai Rasulullah, bagaimana pendapat 
Anda tentang ibadah yang pernah saya 
lakukan pada masa jahiliyah, seperti sedekah, 
memerdekakan budak, dan bersilaturahmi, 
apakah mendapatkan pahala?' Nabi £| 
bersabda, 'Anda masuk Islam beserta 
kebaikan yang telah Anda lakukan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Orang 
yang bersedekah ketika musyrik, kemudian 
masuk Islam (24)) 

Penjelasan - - - 

: aku mengasingkan diri untukberibadah. 

jilifr : la memerdekakan seratus budak di masa 
Jahiliyah dan menanggung diyat seratus ekor 
unta. 


(MAN YANG JUJUR DAN IKHLAS 

HADITS KE-78: 


*!>., . „ »> * * • A . • - * * * 

4JJ1 4wl -U£- vioo>- -YA 

fjfcj \yL& jJj \j&\ Jjj\) :cj $ :jvl 


Xf&'i \£\&\ 

4Ul Jji l>L \ :»UuSlt V <>^>.|) 

oLil LjT 

Abdullah bin Mas'ud «s berkata, "Ketika 
turun ayat (yang artinya): 'Orang-orang yang 
beriman dan tidak menodai (mencampuri) 
iman mereka dengan kezaliman, merekalah 
yang terjamin keamanannya dan mereka 
yang mendapat hidayah / Ayat tersebut 
benar-benarterasa beratbagi kaum muslimin. 
Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
adakah di antara kami yang tidak menzalimi 
dirinya sendiri (berbuat dosa)? 

Beliau menjawab, 'Bukan itu yang dimaksud. 
Zalim yang dimaksud adalah kesyirikan. 
Tidakkah kalian mendengar nasihat yang 
diucapkan Luqman kepada putranya, 'Wahai 
anakku, janganlah kamu menyekutukan 
Allah. Sungguh, syirik itu adalah kezaliman 
paling besar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Dan sesungguhnya telah Kami 
berikan hikmah kepada Lukman." (})) 

Penjelasan 

Firman Allah ess , "Orang-orang yang beriman 
dan tidak mencamp ura d ukkan iman mereka 
dengan syirik, mereka itulah orang-orang 
yang mendapat rasa aman dan mereka 
mendapat petunjuk.” (Al-An'am: 82) 

: Tidak mencampur. 
pliL : Yaitu dengan kesyirikan. 



is ?£: 

fj** 3>!ji Sj 



81 



ALLAH MEMAAFKAN APA YANG (HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Baiknya 

TERLINTAS DALAM HATI SELAMA Islam seseorang (31 )) 

BELUM DIKERJAKAN 


HAD1TS KE-79: 


<»i ** >> St . , . f J * 

Yj(j> 

c£$j4 aii b \ : j\3 fLj^aiiJ^ 


Abu Hurairah m berkata, Nabi ^ bersabda: 
"Sungguh, Allah memaafkan dari umatku 
apa-apa yang terlintas dalam hati selama 
belum dikerjakan atau diucapkan." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Talak/Perceraian" (68), 
Bab: Talak saat kondisi gelap mata (11)) 


SESEORANG BERNIAT KEBAIKAN 
AKAN DITULIS SEBAGAI KEBAIKAN 


HADITS KE-81: 


(ft o-a gji -M 

Olllil oi? ail Ol :jvl :jl3 < jf j 

\£sS j»A viUi OW (*■* 

jl ollli- jJLt ouit aj iil l^HS” 
ptl AJLuli j»A cJlaubl jl ci*^ 

jl ulj n *— a\ i(3 4>^i) 


HADITS KE-80: 


■f.S •J.S xi.i . - t ■» » ^ 

JI5 : JI5 A_LC- 4il (Jfj o jjjA (^1 -A* 


^i iSi :ji-j aii 4i\ 

t -• * s'\'‘ ' « i a-? 

Lr^ 

JSj ii^A x ^ b (Jl l$)lL»l yJLsu aj 

(•jJll p^L»J l-jIj Y*\ i_jbS" t :j a>-^I) 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda: "Jika keislaman salah seorang 
dari kalian baik maka setiap satu kebaikan 
yang ia lakukan akan dicacat untuknya 
menjadi sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus 
kali lipat. Sedangkan setiap satu dosa yang 
dilakukannya akan ditulis satu saja." 


Ibnu Abbas ^ berkata, "Nabi 
meriwayatkan dari Allah && , beliau 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Sungguh, 
Allah telah menetapkan kebaikan dan 
kejelekan kemudian menjelaskan keduanya. 
Barang siapa berniat berbuat kebaikan 
namun tidak mengerjakannya maka Allah 
mencatat untuknya satu kebaikan sempurna. 
Dan jika ia berniat berbuat kebaikan lalu 
mengerjakannya maka Allah mencatat 
baginya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus 
kali lipat, dan berlipat-lipat lebih dari itu. Dan 
barang siapa berniat melakukan kejelekan 
namun tidak sampai mengerjakannya maka 
Allah mencatat untuknya satu kebaikan 
sempurna. Dan jika ia berniat melakukan 
kejelekan lalu mengerjakannya maka Allah 
mencatatnya sebagai satu kejelekan.'" 


82 



(HR. Bukhari, Kitab: "Kebaikan" (81), Bab: 
Siapa yang bemiat kebaikan atau keburukan 
(31)) 


CARA MENGELAKKAN BISIKAN WAS- 
WAS DALAM KEIMANAN 

HAD ITS KE-82: 

i- iir *+ 


j\3 silE 4jjl (S?J sjjji cLj.L>- -M 
$ :{Lj &S. &\ 4&I 


Tiff ^ ^ 


-KjX.w xl i aJlu bid ?cbj jJls- : Jjju 


J** 


-Mj «4i)U 


iJi~o uL ^ :^l^l »jj uk^ :j 

(•V^J 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah $5 
bersabda: "Setan akan mendatangi salah 
seorang di antara kalian dan membisikkan, 
'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang 
menciptakan itu?' Sampai ia berbisik, 'Siapa 
yang menciptakan Rabbmu?' Bila sampai 
pada pertanyaan ini mohonlah perlindungan 
kepada Allah dan sudahi segera 55 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 


HADITS KE-83: 

: JVj <*uE 4JJl (j&j 

jj :fLj 4A)I 


33 Janganlah ia meladeninya dan mohonlah perlindungan 
kepada Allah. Hendaklah ia tahu bahwa setan hanya ingin 
merusak agama dan akalnya dengan bisikan ini. ( Fatnul 
BUrt 6/340) 


’$ jJO. Jilt ui 4si& SjfeuS 

tffil JL± 

• jS »j£=u L» '-A‘ 'f r^Lflic-^ll i— >US" <k»y>-l) 

(JI>JI 


Anas bin Malik m berkata, Rasulullah sg 
bersabda: "Manusia akan selalu bertanya- 
tanya hingga mereka mengatakan, 'Allah 
yang menciptakan segala sesuatu, lantas 
siapa yang menciptakan Allah?" 54 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mencari perlindungan " 
(96), Bab: Larangan banyak bertanya (3)) 


NERAKA BAGI ORANG YANG 
MENGAMBIL HAK ORANG MUSLIM 
DENGAN SUMPAH PALSU 

HADITS KE-84: 

<4JLP 4JJI 4JJ1 -At 

aJlc> <UJl Aul Jj--j (J13 :J15 
l ju l# 6 * 5 * <-&> 

<Uli (Jjjli jbJafr aILc- jAj 4AJi 

ffr *1" Ojj^i Op 

:J\1 ^>1 (Jl 

Iff :tii Tg^l U : jllj 


34 Pertanyaan seperti ini batil. Barang siapa dalam hatinya 
tebersit pertanyaan seperti ini hendaklah melakukan 
empat hal: 

1. Berkata, “Aku beriman kepada Allah.* 

2. Membaca surat Al-lkhlash 

3. Meludah dari sisi kirinya 

4. Mohon perlindungan kepada Allah untuk mengusir 

bisikan setan. 

Hal ini sebagaimana hadits dalam Shahih Muslim dan 
Sunan Abu Dawud. iShahth Al-Bukhirt Tahqiq Musthafa 
Oib Al-Bugha 6/2660) 


83 



$ si a 

jf :fLj jtf .J^ 

J^l Jlfi Tfbl Jgij G Jig ft :ciii iLJ 

“ «■• 

o*j jp jfc. y : jiij * 5 © Ai Ji 

§Jy*' tfc 4 £^> 

>.^ • < •‘T ^ Ai 

Jwtf> 4jjl 


oL V jl <j^«# V :j< i~-3' i_jI^" lo :j Aa-^f) 

( Jjl -i4*J Oj(A*“i <jj jN (il 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, Rasulullah 
$§ bersabda, "Barang siapa bersumpah 
dusta memaksa untuk mendapatkan harta 
seorang muslim, akan menghadap Allah 
dalam keadaan Allah murka kepadanya." 
Allah kemudian menurunkan firman-Nya 
membenarkan hal tersebut: 



Sfj yx£\ (5 }4V.M % 

0 jyi 

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
(membeli) janji Allah dan sumpah dengan 
harta yang sedikit, mereka tidak akan 
mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak 
berkata-kata pada mereka pada hari kiamat 
dan tidak akan melihat mereka, dan tidak 
akan memaafkan mereka. Bahkan, bagi 
mereka siksa yang pedih." (AN Imran: 77). 



Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kemudian 
As/ats bin Qais masuk dan bertanya, 'Apa 
yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman 
kepada kalian?* Kami menjawab, Tentang 
ini dan itu.' 


Lalu ia berkata, 'Ayat itu turun mengenai 
saya. Saya memiliki sebuah sumur di tanah 
sepupuku— kemudian berselisih. Ketika 


menghadap Nabi beliau bersabda, 
'Buktimu atau sumpahnya.' Saya berkata, 
'Kalau begitu, ia akan bersumpah wahai 
Rasulullah/ 

Lalu beliau bersabda, 'Barang siapa 
bersumpah memaksa untuk mendapatkan 
harta seorang muslim, padahal sumpahnya 
dusta maka ia akan menghadap Allah dalam 
keadaan Allah murka kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Bab: Surah 
Ali Imran, "Sesungguhnya, orang-orang yang 
menukar janjinya dengan Allah..." (3)) 

---Penjelasan 

JJt> ofrJ 'y, : Orang yang dipaksa 
bersumpah, atau bersumpah karena gegabah 
dan berani. 


TERBUNUH KARENA MEMBELA 
HARTA, MATI SYAHID 


HAD ITS KE-85: 


- Sii * * + "IiS • ' • i,, > • * 

C-JU -X : JVi < Jj+£- (jj fJJl XJS’ £**'%*’ -AO 


J43 4JU ly> • djjy 4^ 



(*IL* Uj3 j5lS y uL YT (jJUill n :j 


Abdullah bin Amru as berkata, "Saya 
mendengar Nabi bersabda: 

'Barang siapa terbunuh karena membela 
hartanya maka ia syahid.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang-orang yang 
terzhalimi" (46), Bab: Siapa yang terbunuh 
karena hartanya (33)) 


84 



PEMIMPIN YANG MENIPU RAKYAT 
MASUK NERAKA 


HADITS KE-86: 

^ . 

O' (jSfj jUJ # <Uxo -A’N 

g" * ' ' 

OU jjjl QaSfc l\jj jj 4JS\ julfr 

J# i? jitjiitf jvil 

&» 5^3' cJtj^ tjllj aI* A' jilt 

<U£j <Ui' elcjug' yo U :JjjL) j jUOj aJlP 

<~Pj <_»Ij A vjbS" VT : j (jljliyJl 


Ketika Ma'qil bin Yasar m dijenguk 
Ubaidullah bin Ziyad saat sakit menjelang 
kematiannya, ia berkata kepada Ubaidullah, 
"Aku sampaikan kepadamu satu hadits yang 
aku dengar dari Rasulullah jg. Aku mendengar 
Nabi bersabda:Tiada dari seorang hamba 
yang dijadikan Allah sebagai pemimpin 
rakyat namun tidak memedulikan perkara 
mereka, melainkan ia tidak akan mencium 
aroma surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: S/'apa yang memiliki kewenangan 
urusan rakyat, lantas tidak melaksanakan 
dengan baik (8)) 


- - - Penjelasan 

: memintanya untuk dijaga. 
1^4 : menjaga dan mengurusnya. 


KETIKA AMANAH DAN IMAN 
DICABUT DARI HATI 
DAN PETAKA MENIMPA HATI 


HADITS KE-87: 

&\ jj^j : j\3 *11^ -AY 

4 Uiid C 4 fLj aIIx> A' 

jif 4 cJji £u$l Sf <jrfl Jfcsif 
^ coTjii' ^ ^ ^ 

jijil : jvl d^lj zllli 

J» JL \A> : { . Ji ^ J4lsi 

J£? UjSI j^aloju AjajiJl j»ll ju 

l\jl 

^41 ^ ij£i 

4 Si :ju^ «SlA‘l 

uj ii&f u : jyu J1S3 .ill?! £>j o$ 

js> juL Ji £Uj uj 

fi=4' ^d Uj jUj ^ jf JJjj oil' j? 

5 ? olj '■11® 0^* o^J Iaj'j 

£*d ul jiyi uU <4* u ^ oj 

u 0 i 

U^ij 

(iiUYl <-jL To : jli jJI i_jb5” AN : j iSjlstJi 


Hudzaifah ass berkata, "Rasulullah ^ 
menyampaikan kepada kami tentang dua 
peristiwa, salah satunya telah saya saksikan 
dan satu lainnya masih saya nantikan. Beliau 
menyampaikan, 'Amanah itu turun dalam 
relung hati para hamba, kemudian mereka 
mengetahuinya dari Al-Qur'an lalu dari As- 
Sunah.' 


85 



Beliau juga menerangkan bagaimana 
amanah itu dicabut. Beliau bersabda, 
'Seseorang tidur, lalu amanah dicabut dari 
hatinya dan meninggalkan bekas seperti 
setitik noda. Kemudian ia tidur lagi, lalu 
amanah dicabut kembali dan meninggalkan 
bekas seperti benjolan, umpama bekas bara 
yang kamu bolak-balikkan di atas kakimu 
lalu ia melepuh dan kamu lihat ia tampak 
melembung padahal di dalamnya tidak ada 
apa-apa. Di pagi hari, orang-orang mulai 
berjual beli dan nyaris tak seorang pun yang 
menunaikan amanah. Lalu tersiar, 'Di Bani 
Fulan bin Fulan ada laki-laki tepercaya.' 
Terlontar komentar tentangnya, 'la sungguh 
pintar, ia sungguh tampan, ia sungguh 
perkasa.' Padahal, dalam hatinya tak ada 
iman sebiji sawi pun.' 

Aku telah melalui suatu masa yang aku tidak 
peduli kepada siapa di antara kalian aku 
berjual beli. Dika ia muslim, keislamannya 
menuntunnya (berlaku amanah) kepadaku. 
Dan jika ia Nasrani, penguasanya akan 
menuntunnya (berlaku adil) kepadaku. 
Adapun hari ini, aku hanya akan berjual beli 
kepada si Fulan dan si Fulan saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kebaikan" (81), Bab: 
Amanat diangkat (35)) 

Penjelasan 

jii : Akar. 

: Sesuatu yang jatuh mengenai sesuatu 
yang lain dengan waraa yang berbeda, atau 
hitam sedikit, atau wama baru yang berbeda 
dengan wama sebelumnya. 

: Lepuhan yang muncul di tangan akibat 
pekerjaan seperti pekerjaan menggunakan 
kapak. 

JzzS : Membengkak, artinya luka 

membengkak dan dipenuhi cairan. 

membengkak. Abu Ubaid menjelaskan, 
artinya terputus. Makna asal kata ini 


adalah tinggi, seperti kata mimbar, disebut 
mimbar karena bentuknya tinggi dan khatib 
naik ke atasnya. 

CpU yaitu walinya. 


ISLAM PADA MULANYA ASING 
DAN AKAN KEMBALI ASING 

HADITS KE-88: 

X Lfr U»yL » > US :J\i -AA 

jjl i 2 | f&Jf -jvS aIp iiin & 5 

\S €\ :o3i ds, sin 

oil jf d&\ : jv 3 4\i 

UyilaJ #jIjj 4Jloj aIaI ^ 

j£iig 

5 i yJ u; :ji! 

£& ft :jvs *uUi & aiL; 
5^ :di id S lil : j\l :jvl 
oaJi s? t,Lu jll ?4»\s3l j&u 
£$» isSSz jl 

: jvS jb if 

(• jtiS” <)Lail vjU l r.^LaJI Cm>I^ ^ <^>t) 


Hudzaifah berkata, "Kami pernah bermajelis 
bersama Umar, lalu ia berkata, 'Siapa 
di antara kalian yang masih ingat sabda 
Rasulullah j£| tentang masalah fitnah?' Aku 
lalu menjawab, 'Aku masih ingat seperti yang 


86 



beliau sabdakan.' Umar bertanya, 'Kamu 
dengar dan beliau atau kamu mendengar 
perkataan itu dari orang lain?' Aku menjawab, 
'Yaitu, fitnah seseorang dalam keluarganya, 
harta, anak, dan tetangganya. Dan fitnah itu 
akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, 
sedekah, amar makruf, dan nahi munkar/ 

Umar berkata, 'Bukan itu yang aku maksud, 
tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya 
air laut.' Hudzaifah berkata, 'Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan 
membahayakan engkau. Antara engkau 
dengannya terhalang oleh pintu yang 
tertutup.' 

Umar bertanya, 'Pintu yang rusak atau 
terbuka?' Hudzaifah menjawab, 'Rusak.' 
Umar pun berkata, 'Kalau begitu tidak akan 
bisa ditutup selamanya.'" 

Kami (perawi) bertanya, "Apakah Umar 
mengerti pintu yang dimaksud?" Hudzaifah 
menjawab, "Ya, sebagaimana mengertinya 
dia bahwa setelah pagi adalah malam hari. 
Aku telah menceritakan kepadanya suatu 
hadits yang tidak ada kerancuannya." 

Kami takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, 
lalu saya suruh Masruq untuk menanyakannya 
kepadanya. Hudzaifah lalu menjawab, "Pintu 
itu adalah Umar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat sebagai penebus kesalahan (4)) 

Penjelasan - 

3d)l jiil of : Yaitu malam ini lebih dekat 
dari esok hari. 

: Jamak adalah sesuatu 

yang digunakan untuk menutupi berbagai 
permasalahan. 


HADITS KE-89: 


-Ti i >• * >1. . , . - > ? * • * 

jjii Si : ju .jdij iii jjii 

\iji± jl &l \k U? ji-dl j) 

*> > 1 n JjLo> <_jbT : j 

(fciJdlJl 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Iman akan 

menyebar di Madinah 35 sebagaimana ular 
yang keluar (mencari makan) lalu masuk ke 
dalam lubangnya (untuk berlindung)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan kota 

Madinah" (9), Bab: Iman akan bersarang di 
kota Madinah (6)) 

Penjelasan--- - 

jyli h\ : Yaitu orang-orang beriman 
bergabung dan menyatu. 

U JJ- jj : yaitu seperti halnya ular 

keluar dari sarang untuk mencari makanan, 
kemudian ketika merasa takut oleh sesuatu, 
ia segera kembali ke sarang, seperti itu juga 
iman menyebar di Madinah, di dalam jiwa 
setiap orang mukmin ada sesuatu yang 
menuntun ke sana karena kecintaannya 
kepada penghuni Madinah, Nabi^jg. 


MERAHASIAKAN KEIMANAN 
BAGI ORANG YANG TAKUT 


HADITS KE-90: 


J\l : j\l ilfr 4X11 (sej -V 

^^Lo^b Ja-aAJ ^ \yj &' i XXfr 4A)l 


35 Yakni orang-crang mukmin akan berkumpul di Madinah 
(Abdur Ra'uf Al-Manawi: Faidhul Qadtr Syarh Al-Jimi' 
Ash-Shaghfr 2/41 0) 


87 



iliiS jij iLJj i2!tf G^j ^ 

iLi^i iM; oili $sul£j J3i J\£ 

(,j«UU ijliS" vjL \A\ AjJ-I #1 :j 


<M ail> <iu jj 

( j£=aj ,J lij i— j\j ^ «jt5" f a»-^»-I) 

(aJuaL-I Jt 


Hudzaifah m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Tuliskan untukku nama-nama orang yang 
sudah menyatakan masuk Islam." Maka kami 
menuliskannya untuk beliau sebanyak 1.500 
orang laki-laki. Kami berkata, "Kami masih 
merasakan kekhawatiran dengan jumlah 
kami sebanyak 1.500 itu karena aku pernah 
melihat betul keadaan kami saat diuji, hingga 
ada seorang yang shalat sendirian dalam 
keadaan ketakutan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Surat 
seorang pemimpin untuk rakyat (181)) 


MENDAHULUKAN ORANG YANG 
LEMAH IMAN 


HADITS KE-91: 

& &\ 5 f ^ ^ -U 

ifiij & &\ 

ji %J 4s\ jpj 


•* •* ** j 


titi tf 4&I j}ij G :cJi3 «$! 

^ Sas itj aii jf jo! «iLji 

jf JiS iy; a# jj iip 




G : J15 ifLj jj^3 


Sa'dasmeriwayatkan bahwa Rasulullah 
jg memberikan makanan kepada rahthan 
(beberapa orang) 34 dan saat itu Sa'd sedang 
duduk. Tetapi, beliau tidak memberi makanan 
tersebut kepada seorang lelaki, 37 padahal 
orang tersebut yang paling berkesan 
bagiku di antara mereka yang ada.“ Maka, 
aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? 
Sungguh aku melihat dia sebagai seorang 
mukmin." Nabi membalas, "Atau dia muslim?" 

Kemudian aku terdiam sejenak dan aku 
terdorong untuk lebih memastikan apa yang 
dimaksud beliau. Maka, aku ulangi ucapanku, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si 
fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai 
seorang mukmin." Nabi membalas, "Atau dia 
muslim?" 

Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan 
apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi 
lagi pertanyaanku. Lalu Nabi bersabda, 
"Wahai Sa'd, sesungguhnya aku juga ingin 
memberi kepada orang tersebut. Namun, aku 
lebih mendahulukan memberi kepada yang 
lainnya daripada memberinya, karena aku 
takut kalau Allah akan mencampakkannya 
ke neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Apabila 
masuk Islam bukan karena kemauan yang 
benar( 19)) 


36 Kelompok yang berjumlah maksimal 9 orang. 

37 Lelaki tersebut bemama Ju'ail bin Suraqah Adh-Dhamari 
(Shahth Al-Bukhiril ahq'iq Musthafa Dib Al-Bugha 1/18) 

38 Yang paling baik dan benar akidahnya (Shahth Al-Bukhiri 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/18) 


88 



Penjelasan 

jliJI & ilLu o* fcif yaitu karena takut Allah 
melemparkannya ke neraka dalam kondisi 
tertelungkup. 


BUKTI KENYATAAN TERHADAP 
SUATU DALIL MEMBUAHKAN 
KETENANGAN HATI 


HADITS KE-92: 

d\ & &\ ^ 

iiiiu ji! ju fLj *£. iii -in 
jpi ^ 4,1 ij) =jvS ii & 

(J& &* 4 . j#=Jj jj Jd j\l 
c£=j jj 5t? 

U jit-IJI 3 CwJ JJj 

<p% 

ijiy jt Jj5 uti \\ :»L*iS/l ul^ V :J 

(f4*W & pV+y 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgjj bersabda: "Kami lebih patut 
untuk ragu dibanding Ibrahim ketika dia 
berkata, 'Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku 
bagaimana caranya Engkau menghidupkan 
makhluk yang sudah mati.' Allah berfirman, 
'Apakah kamu tidak beriman (belum yakin)?' 
Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakininya, 
akan tetapi untuk memantapkan hatiku.' 
Dan semoga Allah merahmati Nabi Luth 
$gpi yang telah berlindung kepada keluarga 
yang kuat. Dan seandainya aku dipenjara 
dan mendekam di dalamnya dalam masa 
tertentu sebagaimana Nabi Yusuf 
mengalaminya, tentu aku sudah bersegera 


memenuhi permintaan (orang yang akan 
membebaskan aku)." (Al-Baqarah: 260) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Dan kabarkanlah kepada 
mereka tentang tamu-tamu Ibrahim" (11)) 


Penjelasan 

jii : yaitu, keraguan mustahO 
bagi Ibrahim andai keraguan dialami 
para nabi, tentu aku yang lebih berhak 
ragu daripada Ibrahim. Seperti yang kalian 
ketahui, Ibrahim tidak ragu. Karena aku tidak 
meragukan kuasa Allah untuk menghidupkan, 
maka Ibrahim lebih berhak tidak ragu. 


ijji. yaitu Allah Ta’ala. 


<£lS)l 61$ U ^ viiJ jij yaitu 


tentu aku bersegera memenuhi panggilan 
untuk keluar dari penjara kala aku meminta 
untuk dibebaskan. Muhyissunnah berkata, 
“Nabi menyebut Yusuf sebagai orang 
sabar karena ia tidak buru-buru meminta 
dikeluarkan dari penjara kala utusan raja 
datang menemuinya, tidak seperti tindakan 
pelaku kejahatan ketika diampuni, meski 
Yusuf sudah lama mendekam dalam penjara. 
Bahkan, yang ia katakan adalah, ' Kembalilah 
kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya 
bagaimana halnya perempuan-perempuan 
yang telah melukai tangannya.’ (YQsuf: 50) 
Yusuf bermaksud ingin menegakkan hujah 
terkait penahanan terhadap dirinya yang 
dilakukan secara semena-mena’." 


KEISTIMEWAAN NABI MUHAMMAD 
DAN WAJIB MENGIMANINYA 

HADITS KE-93: 


JvS :Jvl ZlZ &\ -\r 


8gi ffcj 


89 



o/^ 6 ? j 4 -jS 4 i <*' ^j' ftj &sy 

J jtj i c- g/ *-jU N ^jjLiu ujIsS' 11 :j 3 c£jteyJI 

( J> Jjtj i_y_jJt 


Abu Hurciirah as berkata, Nabi ^ bersabda: 
"Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah 
diberi keistimewaan-keistimewaan khusus 
yang tidak diberikan kepada manusia lainnya 
sehingga orang-orang beriman kepadanya. 
Adapun yang diberikan kepadaku adalah 
wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka, 
aku berharap bahwa aku adalah Nabi 
yang paling banyak pengikutnya pada hari 
kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'an" 
(66), Bab: Bagaimana turunnya wahyu dan 
wahyu apa yang pertama kali turun (1 )) 


HADITS KE-94: 

- • * t * 


? * *4 1- 'll- " J ^ 

4)1 Jj*-) (JV5 :J\i <j)l _ H 

$ if fe ‘01^5 fj S&5 :fb$ &\ 

4il <j4> olES6l 

j>5 4)1 jSf ilj iijjuii JlUjij «jdij 

£^6 U isle. ci£ Jijj <aJ£ 

\4LJjU 

ol pJju ujIj T\ ipJ L nii X 

(<is>lj 


Seseorang dari Ahlul Kitab yang beriman 
kepada nabinya dan beriman kepada 
Muhammad %% dan seorang hamba sahaya 
yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. 
Dan seseorang yang memiliki hamba 
sahaya wanita, lalu dia memperlakukannya 
dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan 
mengajarkankepadanyadengansebaik-baik 
pengajaran, kemudian membebaskannya 
dan menikahinya. Maka, baginya dua 
pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: 

Mengajarkan ilmu kepada hamba sahaya 
dan keluarganya (31 )) 


AKAN TURUN NABI ISA «gg UNTUK 
MENEGAKKAN SYARIAT NABI 
MUHAMMAD 

HADITS KE-95: 

<*» *" ^ ** ■#-* 


jlS :Jll «U£- 4)1 ($&j *jij* tj)l 

iS^\j jillj 41 1 4 I)! 4)1 tj^lj 

iyi 6 ' 5 ^/ * 4 ^ 

£uojJ JijuJ iCwL^all t\lii»a< 

Jsi i_jU W :£^JI ft <^5-t) 


Abu Hurairah as berkata, Rasulullah gg 
bersabda: "Demi Zat yang jiwaku berada 
daiam genggaman-Nya, sungguh tidak 
lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam 
(Isa $2Jis) yang akan menjadi hakim yang 
adil, menghancurkan salib, membunuh babi, 
membebaskan jizyah dan harta benda 
melimpa ruah sehingga tidak ada seorang 
pun yang mau menerimanya " w 


Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah 
telah bersabda |g: "Ada tiga orang yang 
akan mendapat pahala dua kali lipat. 


90 


39 Harta menjadi banyak, turun keberkahan, dan kebaikan di 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jual-beli" (34), Bab: 
Membunuh babi (102)) 

Penjeiasan 

: Hampir. 

: Berhukum dengan syariat ini. 

Ji-iilt • Adil. 

illiiJI : Mematahkan salib secara hakiki 
dan membantah pengagungan kaum Nasrani 
terhadap dirinya. 

1 3 fl £££ : Tidak menerima jizyah, dan tidak 
menerima apapun dari orang-orang kafir 
selain Islam. 

jdt JL&j : Harta benda kian banyak, berkah 
turun, dan kebaikan kian banyak karena 
keadilan dan tidak adanya kezaliman. 

lit S Ji : Sehingga tidak ada seorang 
pun yang mau menerimanya, karena terlalu 
banyaknya dan masing-masing sudah merasa 
cukup dengan harta yang dimiliki. 


Penjeiasan 

LLaLf : yaitu di dalam shalat, Isa a.s. 

mengikuti imam tersebut. 


KETIKA KEIMANAN TAK LAC I 
DITERIMA 


jli :j\l tilft 4JJ\ -W 

&\h\ H jdij &\ 4ii jj^j 

llU ^ «2#j 1^5 

(f£a»U+£ 


HADITS KE-97: 


HADITS KE-96: 

JV5 :JV5 s&i 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda: "Bagaimana sikap kalian jika Isa 
bin Maryam turun di tengah-tengah 
kalian dan menjadi imam kalian?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Turunnya Isa bin Maryam (49)) 


muka bumi sebab keadilan dan tidak adanya kezaliman di 
dalamnya. Saking banyaknya harta, setiap orang merasa 
cukup dengan apa yang ia miliki. ( Shahlh Al-BukhArt 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 2/774) 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jgg 
bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat 
hingga matahari terbit dari sebelah barat. 
Apabila matahari telah terbit dari barat 
dan orang-orang melihatnya maka mereka 
semua segera beriman. Itulah saat ketika 
keimanan tidak berguna bagi dirinya. Lalu 
beliau membaca ayat (yang berkenaan 
dengan hal itu)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surah Al- 
An'am (6), Bab: "Katakanlah: Bawalah ke 
man saksi-saksi kamu..." (9)) 


HADITS KE-98: 


ci>s :j\J jl -U 

iJa\±. ji-j & &\ & aSji 

„ ^ S? ,-? ,*• t.5 * • , ST' 

Jjfc Ul tj tjli C •Jjp' 


91 



:jtl flftf iJjijj :cJl 5 JV5 ..ji oill 


HJUj I4J jjjJ J^uJl oJbJu 

• jJ ui:l , i i •- • «. , - *s 

# # c£fjl V Jrf -« 

»UH Jc kLj^ oKj uA# * * :-4»-jsll v->b5^ YV^ gjjUdl f^p-t) 

(p. h «Jl ,_p_pJt 


Abu Dzar mengisahkan, "Aku masuk masjid 
ketika Rasulullah $5 sedang duduk. Ketika 
matahari terbenam, beliau bertanya, 'Wahai 
Abu Dzar, tahukah engkau ke manakah 
matahari ini pergi?* Aku menjawab, 'Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu.' Nabi menjawab, 
'Sesungguhnya matahari ini pergi meminta 
izin untuk bersujud sehingga diizinkan. Seolah- 
olah dikatakan kepadanya, 'Kembalilah 
engkau dari tempat engkau datang,' maka ia 
muncul di sebelah baratnya.' Kemudian beliau 
membaca, '(Itulah tempat tinggalnya)'." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (79), Bab: 
Bahwasannya, arasy Allah berada di atas 
air, dan Dia pemilik arasy Yang Maha-agung 
(22)) 


KRONOLOGI TURUNNYA WAHYU 
PERTAMA 

HADITS KE-99: 

U Jjjl :cJ\I jjijJiil j*l aJ&IE vioai 

& fe & Ai 

4jj ^ 6^* «{£3l 4 CjjJl (>jil 

«&il aJI oii ^j jli jL oSlf SfJ 

< .U x r. )i jJsj ^lij jJjt 

axif jjy: oljp jsdi 05 'i 4 dji 


5" ("lit £-> ? 'll -> 5* 

^ JJ 

jill Jiuii &&I * 5 i> 4 jij Jil Jzii 

Jjitl :j\l U(5jllj Ul U :j\l *1^51 
:jl!l^!j^£gj^ 
§ ji ^ jjsfc « 5( ijii ul u 
III U :cJJl : Jill p &\ fa 

:jlll jLjl jo AiJliJl jllj 

ji* Jl^^ jli jli £*»»U 1^51) 

&» j* ffo <&5 (fcftl e&j i?l 

** ^ jp vi>>: fbj $3* 

oil ji yiljl . j/lj jjilj : Jill ^ 
ill :j*il <a£.JI Jill ^j)\ lift 

*4^13 cJlII ^ 

j^j «f« 3 M j^j aiij .id agg u 

. •' •* 5 tl . is- -•»*-«. * i S- l?tl 

(ji*> J <Pfly<aj| (JJjA) j (^JLxJl 

cjl Aj cJllajll .Jil ouly ^ 

£ J u • ' • -? • ,s.r -• ss^„ 

Jjl ,5j»Jl tH' Jfy ,>? AJjj AJ 

<AliAlil Jlfj «A 

& 4^ gfeJ» ^ 4^5 
^ 5^j 4^4 if &i Jii u ii^u 
P^JjlC^SJcJlIl^ili/ 

JJ 43 $tf .6 iSu ja 5 J 1 u; : 8 s a jui 

i Jill Jj Alt &\ Ji Ail 

jjl lli :a!jj 

I ‘Itli lfc3 ,^ 4 ) C «jdij Alii aI)I 


92 



&\ fin jpj jul .&.js dJiyi ii 

fe 9^: ? f 3 J* jf* jf ^ 

cg^ ii$ ‘<5^ AJ cif U jijj il 

gjj; i> f &i>: 

^ 1»ja> oL T #ju \ ij ^jUiJl 4>^>1) 

0 &=*>. 


Aisyah (ibu kaum mukminin) berkata, 
"Permulaaan wahyu yang datang kepada 
Rasulullah % adalah melalui mimpi yang 
benar dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi 
kecuali datang seperti cahaya Shubuh. 
Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk 
menyendiri, lalu beliau memiiih gua Hira dan 
bertahannuts, yaitu ibadah di malam hari 
dalam beberapa waktu lamanya sebelum 
kemudian kembali kepada keluarganya guna 
mempersiapkan bekal untuk bertahannuts 
kembali. 

Kemudian beliau menemui Khadijah 
mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya 
datang Al-Haq 40 saat beliau di gua Hira. 
Malaikat datang seraya berkata, 'Bacalah.' 
Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' 

Nabi menjelaskan, 'Maka malaikat itu 
memegangku dan memelukku sangat kuat 
kemudian melepaskanku dan berkata lagi, 
'Bacalah.' Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa 
membaca.' 

Maka malaikat itu memegangku dan 
memelukku sangat kuat kemudian 
melepaskanku dan berkata lagi, 'Bacalah.' 
Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' 

Malaikat itu memegangku kembali dan 
memelukku untuk ketiga kalinya dengan 
sangat kuat lalu melepaskanku, dan berkata 
lagi, 'Bacalah dengan (menyebut) nama 
Rabbmu yang Menciptakan. Dia telah 


40 Al-Haq maksudnya wahyu 


menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Rabbmulah yang Maha 
Pemurah.' 

Nabi lantas kembali kepada keluarganya 
dengan membawa kalimat wahyu tadi 
dalam keadaan gelisah. Beliau menemui 
Khadijah binti Khuwailidh seraya berkata, 
'Selimuti aku, selimuti aku!' Beliau pun 
diselimuti hingga hilang ketakutannya. 

Lalu beliau menceritakan peristiwa 
yang terjadi kepada Khadijah, 'Aku 
mengkhawatirkan diriku.' Maka, Khadijah 
berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan 
mencelakakanmu selamanya, karena engkau 
adalah orang yang menyambung silaturahmi, 
menolong fakir miskin, menghormati tamu 
dan membantu orang-orang yang tertimpa 
musibah.' 

Khadijah kemudian mengajak beliau untuk 
bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin 
Asad bin Abdul 'Uzza, putra paman Khadijah 
yang beragama Nasrani di masa Uahiliyah. 
Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani 
serta menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani 
dengan izin Allah. Saat itu, Waraqah sudah 
tua dan matanya buta. 

Khadijah berkata, 'Wahai putra pamanku, 
dengarkanlah apa yang akan disampaikan 
oleh putra saudaramu ini.' Waroqoh berkata, 
'Wahai putra saudaraku, apa yang telah kamu 
alami?' Maka, Rasulullah pun menuturkan 
peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, 
'Itu adalah Namus, seperti yang pernah Allah 
turunkan kepada Musa. Duhai seandainya 
aku masih muda dan masih hidup saat kamu 
nanti diusir oleh kaummu.' 

Rasulullah bertanya, 'Apakah aku akan diusir 
mereka?' Waraqah menjawab, 'lya, karena 
tidak ada satu orang pun yang datang 
dengan membawa seperti apa yang kamu 
bawa ini kecuali akan disakiti (dimusuhi). 
Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti 


93 



aku akan menolongmu dengan segenap 
kemampuanku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal diturunkannya 
wahyu" (1), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Bukair (3)) 

Penjelasan 

g-a! I jiS : ijS artinya cahaya Shubuh 

muncul. Ini hanya dikatakan untuk sesuatu 
yang sudahjelas. 

'lj*- : Gua Hira. Hira adalah sebuah gunung 
terletak sejauh kurang lebih 3 mil dari 
Makkah, adanya di sebelah bagi yang pergi 
menuju ke arah Mina, dan Jl& adalah lubang 
yang ada di gunung (gua). 

: Ini termasuk salah satu B'il yang 
berarti menarik din, maksudnya si pelaku 
menjauhkan diri dari sumber pekerjaan 
tersebut, sama seperti kata dan 4>j£ yang 
berarti menjauhi dosa, dengan demikian 
makna adalah menjauhi diri dari 

pelanggaran. 

jil Ji. : Yaitu wahyu. 

^£*5 : Yaitu mendekap dan merangkul saya. 

j-ii-' £4 : Yaitu dekapannya membuat 

saya sangat lelah. 

&& : Darah beku, seperti kata iiUjl yang 
menjadi cikal bakal bayi. 

: takut. 

: Orang yang tidak hanya mengurus 
diri sendiri. 

pjjHil v_i==«3 : Yaitu engkau memberi sesuatu 
kepada orang lain yang tidak mereka dapatkan 
dari selainmu, kata CjS memerlukan satu 
obyek (mafuJ), seperti kata juil (saya 
mendapatkan harta), dan juga dua obyek, 
seperti JUJl (saya membuat orang 

lain mendapatkan harta), dan kata dalam 
hadits ini termasuk bagian yang kedua ini. 

tsJZj • Yaitu engkau mempersiapkan 
makanan dan jamuan untuk tamu. 


jil ujlji Jc : Yaitu berbagai peristiwa 
kebenaran. 

JyilSll : penjaga rahasia. 

Icii : £j 4-1 adalah hewan kecil, kata ini juga 
secara majaz digunakan untuk manusia, 
maksudnya; andai saja aku ini masih 
muda kala kenabianmu muncul, agar aku 
bersungguh-sungguh dalam membelamu. 

ij£ji : kuat sekali. 


HADITS KE-100: 


Jll 4JJl xjs> /jj j&r 

i''*" . " .* , a* , ,, > j J ^ 

* * i- S li " " * * " vi , *! IM 

ImaaA dj fi £U*J1 | 'jA u ul 

Jif isa 

*4 cH Jp 

\4jL)JUu 4AJl JJill t jjJUj :cJui iCoui^i 

:4)jl jj (jjits jjHil 

flrjil 

jjI &A»> v_*li r \ :j Aa^t) 


3abir bin Abdullah Al-Anshari berkata tentang 
kekosongan wahyu, sebagaimana yang 
Rasulullah $g ceritakan: "Ketika sedang 
berjalan, aku mendengar suara dari langit. 
Aku memandang ke arahnya dan ternyata 
malaikat yang pernah datang kepadaku di 
gua Hira duduk di atas kursi antara iangit 
dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang 
seraya berkata, 'Seiimuti aku. Selimuti 
aku/ Maka, Allah 7a'a/a menurunkan 
wahyu, '(Wahai orang yang berselimut) 
sampai firman Allah, (dan berhala-berhala 


94 



tinggalkanlah).' Sejak saat itu ( wahyu terus 
turun berkesinambungan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal diturunkannya 
wahyu" (1), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Bukair (3)) 

Penjelasan 

J-$\ : Wahyu tertahan tidak kunjung turun. 

Ha c4c.ji : Aku merasa takut kepadanya. 

Jilll : j£jSl\ dan J artinya sama, yaitu 
berselimut. 

ji-jjt : Dosa. 

^ 3 : Membanyak. 


HADITS KE-101: 
•S! i 


-v\ 

$ i* a 5 

cJJ j&ji \j& jtf olyii 5 * Ay u 
cib fcL ^ «aSj ijsi 

jL SJ ciij jc. 4ii jlfr 

ife u ^ d&f S ^ jul «=ii 
vSJ ojj\i : j\l fbj *5* *bi 

- i - > j >• .y > * 

o yaJLS oJaJfc iS_yyr 

<$& j? fli ^ «&& jf fiS 

jt jfi jU. o^j *&A j? fll erd 

** ** «* • _ 

CmjU cUjJtt Cui^d Col 9^3 SULi 

jv3 aSjb ju ^ 

fS jfci» i*l) oJja jvs dS>; su <jp 

1)jA> U)L : jaJkll a > y*A Yl Jj^wjisl] * J 


Hadits Dabir bin Abdullah. Yahya bin Abu 
Katsir bertanya kepada Abu Salamah bin 
Abdurrahman mengenai ayat AI*Qur' an yang 
pertama kali turun. Maka, ia pun menjawab: 

Ojidfijfe 

"Hai orang yang berselimut" (Al-Muddatssir: 

1). 

Aku berkata, "Orang-orang mengatakan 
bahwa yang pertama kali turun adalah: 

© jit ^ if Sp pil IjSf 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang Menciptakan." (Al-Alaq: 1). 

Maka, Abu Salamah menjelaskan, "Aku 
pernah menanyakan hal itu pada 3abir bin 
Abdullah @ 3 . Dan aku juga mengatakan 
seperti apa yang kamu katakan. Namun, 
Jabir berkata, 'Aku tidak akan menceritakan 
kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang 
telah diceritakan oleh Rasulullah $ 5 . Beliau 
bersabda, 'Aku berdiam diri di gua Hira. 
Setelah selesai, aku pun beranjak keluar 
dan tiba-tiba aku mendengar seseorang 
memanggilku. Maka, aku pun menoleh ke 
sebelah kananku, tapi aku tidak melihat siapa- 
siapa. Ke sebelah kiri juga aku tidak melihat 
seorang pun. Kuarahkan pandanganku ke 
depan juga tidak ada seorang pun yang 
terlihat. Akhirnya aku menoleh ke belakang, 
tapi aku juga tidak melihat siapa-siapa. Lalu 
aku mengangkat kepalaku dan ternyata aku 
melihat sesuatu di atas langit. Setelah itu, aku 
segera mendatangi Khadijah dan berkata, 
'Selimutllah aku dan tuangkanlah air dingin 
pada tubuhku.' 

Pada saat itulah, diturunkanlah ayat ini 
padaku: 



95 



'Hai orang yang berselimut. Bangunlah 
dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu 
agungkaniah.'" (Al-Muddatssir: 1-3) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surat: 
Al Muddatsir (74), Bab: Yahya telah 

menceritakan kepada kami). 


ISRA' MI’RAJ 


HADITS KE-102: 


Al 45)1 jjlj dlai -W 

Jjk : j&y 

^ 1 ** ^ • + 4 + + “? • I 

‘(Vj s'-J 

ifl " I- . ' * ■» " ' • • y. - C i 

uUJjj <UX> <-»fti ft* . *«► |U 

J4-J 4*-l ,U “UUbl |U ‘JjJUft 

ddii , liit ji cij. > 2 J .ddli } U4)i ji j 
:JV5 a* 55 :jvi £il # U-l3l jlS 

jft :JV5 lift 

4 J-jt jf J& <j£-j 4^ Al £ 22 

Jfe isa £3)1 ;ui« i#* i23 i,U5 : j\i 

ill V L3 jpj f S^i 4^: jp <Ipii 

•>* J3;E iSjj <&*i> 4^; fe 
ill j??!3 £■> jUI 

S ^ 1 »iftj tf Si lift : JVS lift 
J*' r^f Ja\I t4*b jiii £i*ti 
lil9 ‘jliJl Jftl Ajlli jZ> jjl sSjliVlJ «4iAl 

cr®* 4^4 j*l ^15 4ilJ ^ 

ifc\% jiss s uii Jl ^ ji 

^25 0^*1 jil u JL ijljU. d jus £si 


^Si3 fST 05JJI jSij iffjfSS : jil 

jtij t^.Ic- 4Ul Ol^Ll jLftljilj (5^*3 
fil JU>j 4>l jSi 4il jj£- i^jwo lO C*Jj 

jil .iiiilji g ulji ci juijij} c&i s uiii 4 


^LtfJi ^13 g}t*Ji ^pJij 4 ^/® j^ 

6 & p Jisjty : jtf lli y :ciii 

:cJl9 i^llll ^ 11 } ^tlll ^llb US^S jlil 

n i • - i • ^ si -:,s ^ 

JU5 ^uam Oj_y> |U IJLft :Jl9 IJLft 

lift y :cil i^llll ^Jlj ^llll £*ib l^S 

U>/i JU9 j^ftljJU Ojy» |U 1 4ft :Jl3 

: jl3 lift y :dil f^l&ll ^l 4 ll ^)U 

{3* s4C^ r* (*^j 4JJ ' ^ 

J>j* i$fi\ Jj> 4 ^ ^ll c0 

Ji OUL cii> ,s5li SJ Is Al 

jp «3S Ai &} U : jlil ^ 3 ; jp oj^i 

ii * • \\ *t | “ Jl 1 -* * ° ^ > ji s| 

(J) ^-jli Jl 3 <0 JWJ JW ? 1 :cJLd (iu^l 

y»jl igiiij! «aus j^3 ^ ^i aisj 
{Ift^iaJu :oJla 5 ( a $3 >A Ji Ift^iL: 
ciiljl « JJa3 S( 5 ^ a?j ^.13 :jlil 

Jj : J^l *4^1 C^ijl tlftjJai. ^i»jS 

a : jiii us^gt « 2 us jy s oissf Sjl 

C^3 jjJ JjUl J 4 -J *5/ c£j 

• 2*"*S*i i 1 si s - • 1- 1i5* ' • > 'll 

1 cJjls «ebj g-\j JUfl (S*y> Jl 

« J^SlJl 0j4-*j Jl J (_^ 1>1 jji J jJJSil jaJ Jj 


96 



*2il p&'i tJjji 'V Ogii 

iLji t«j£- tijj .jijjji j,Ci £i 1 $ 

tf^Lalt <~a£ <->\i ' srtbaM <_»L^ A : <i (jljUiJl 4^y».t) 


Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah $g 
bersabda, "Saat aku di Mekah, atap rumahku 
terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, lalu 
dia membelah dadaku kemudian mencucinya 
dengan menggunakan air zamzam. 
Dibawanya pula bejana terbuat dari emas 
berisi hikmah dan iman, lalu dituangnya ke 
dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu 
dia memegang tanganku dan membawaku 
menuju langit dunia. 

Tatkala aku sudah sampai di langit dunia, 
Jibril berkata kepada malaikat penjaga 
langit, 'Bukalah.' 

'Siapa?' tanya malaikat penjaga langit. 
'Jibril/ jawab Dibril. 

'Apakah kamu bersama orang lain?' 

1 

Jibril menjawab, Ta, aku bersama 
Muhammad 3^.' 

Penjaga itu bertanya lagi, 'Apakah dia diutus 
sebagai rasul?' 

Jibril menjawab, 'Benar.' 

Ketika dibuka dan kami sampai di langit 
dunia, ketika itu ada seseorang yang sedang 
duduk. Di sebelah kanan orang itu ada 
sekelompok manusia begitu juga di sebelah 
kirinya. Apabila dia melihat sekelompok 
orang yang di sebelah kanannya, ia tertawa. 
Dan bila melihat ke kirinya, ia menangis. Lalu 
orang itu berkata, 'Selamat datang Nabi 
yang saleh dan anak yang saleh.' 

Aku. pun bertanya kepada Jibril, 'Siapakah 
dia?* 

Jibril menjawab, 'Dialah Adam jgp. Adapun 
orang-orang yang berada di sebelah 


kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak 
keturunannya. Mereka yang ada di sebelah 
kanannya adalah para ahli surga, sedangkan 
yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. 
Jika dia memandang ke sebelah kanannya, 
dia tertawa. Dan bila memandang ke sebelah 
kirinya, dia menangis.' 

Kemudian aku dibawa menuju ke langit 
kedua. Jibril lalu berkata kepada penjaganya 
seperti terhadap penjaga langit pertama. 
Maka langit pun dibuka." 

Anas menjelaskan, "Kemudian Nabi jg 
menyebutkan bahwa pada tingkatan langit* 
langit itu beliau bertemu dengan Adam, 
Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Beliau tidak 
menceritakan kepadaku keberadaan mereka 
di langit tersebut, kecuali bahwa beliau 
bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di 
langit keenam." 

Anas melanjutkan, "Ketika Jibril berjalan 
bersama Nabi, ia melewati Idris. Maka, Idris 
pun berkata, 'Selamat datang Nabi yang 
saleh dan saudara yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?' 
'Dialah Idris,' jawab Jibril. 

Lalu aku berjalan melewati Musa, la pun 
berkata, 'Selamat datang Nabi yang saleh 
dan saudara yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?' 
'Dialah Musa,' jawab Jibril. 

Kemudian aku berjalan melewati Isa, dan ia 
pun berkata, 'Selamat datang saudara yang 
saleh dan Nabi yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?' 
'Dialah Isa,' jawab Jibril. 

Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia pun 
berkata, 'Selamat datang Nabi yang saleh 
dan anak yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?' 
Jibril menjawab, 'Dialah Ibrahim 3g§/" 


97 



Nabi bersabda, 'Kemudian aku di-mi'raj- 
kan hingga sampai ke suatu tempat yang aku 
dapat mendengar suara pena yang menulis. 
Kemudian Allah mewajibkan kepada umatku 
shalat sebanyak lima puluh kali. Maka, aku 
pergi membawa perintah itu hingga aku 
berjumpa dengan Musa, la lantas bertanya, 
'Apa yang Allah perintahkan untuk umatmu?' 

'Shalat lima puluh kali/ jawabku. 

Lalu dia berkata, 'Kembaiilah kepada 
Rabbmu, karena umatmu tidak akan 
sanggup.' 

Maka aku kembali dan Allah mengurangi 
setengahnya. Aku kemudian kembali 
menemui Musa dan aku katakan bahwa Allah 
telah mengurangi setengahnya. Namun, ia 
berkata, 'Kembaiilah kepada Rabbmu karena 
umatmu tidak akan sanggup.' 

Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah 
kemudian mengurangi setengahnya lagi. 
Kemudian aku kembali menemui Musa, ia 
lalu berkata, 'Kembaiilah kepada Rabbmu, 
karena umatmu tetap tidak akan sanggup.' 

Maka aku kembali menemui Allah. Allah 
lalu berfirman, 'Lima ini adalah sebagai 
pengganti dari lima puluh. Tidak ada lagi 
perubahan keputusan di sisi-Ku.' 

Maka aku kembali menemui Musa dan ia 
kembali berkata, 'Kembailah kepada Rabb- 
Mu.' 

Aku katakan, 'Aku malu kepada Rabbku.' 

Dibril lantas membawaku hingga sampai di 
Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan 
warna-warni yang aku tidak tahu benda 
apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke 
dalam surga, ternyata di dalamnya banyak 
kubah-kubah terbuat dari mutiara dan 
tanahnya dari minyak kesturi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Bagaimana diwajibkan shalat ketika Isra ' (1 )) 


Penjelasan 

: Dibuka. 

: Membelah. 

: Naik. 

fcjif : Orang-orang, jamak Sip sama seperti 
kata jamak kata oU) . 

ja {qibala): Arah. 

: Jamak Ills artinya nyawa. 

6 p£ : Naik. 

: Sebuah tempat menonjol yang 
diduduki, huruf lam di sini untuk makna 
‘illah (alasan), artinya saya mendaki untuk 
naik ke tempat tinggi. 

iJjP : Suara pena saat para malaikat 
menulis takdir-takdir Allah yang disalin dari 
Lauhul Mahfuzh. 

jeiljl yi- : 5idr adalah pohon bidara, sidratul 
muntaha adalah sebuah pohon di bagian 
paling atas surga, inilah batas terakhir alam 
makhluk pertama dan yang kemudian, alam 
makhluk tidak melampaui batas ini. 

jglp : Sejumlah imam menyebutkan, kata 
ini salah tulis, yang benar adalah , dan 
janabidz adalah kubah, bentuk tunggalnya 
janbadzah. 

iuJl LJily 1 S 15 : Tanah surga baunya seperti 
aroma kasturi. 


HADITS K.E-103: 


I » ^ ^ ^ • |i|> } • 

4JJl **+a*+0 fji dJUU -NT 

ui jdij S* & JiS 

Si ^ Si 

tUUjjj CvJ\i 


98 



‘^13 p ‘fjy 

. j$i v uii jjAjjiii 6ji o^» 

i>® ‘$^1 %\^\ &3l J* Jo* 

^5 & «*» -Jtf JUS * s ja *&*■ Jtf 

vfes Jvfi a 2* f ST jp c4$ tsif. 

: Ja5 Asi^l aUJL)1 IIajII jvl cJb 

& 12 : j\3 jS : & sJ^r ^ llS 

& f 3 : JS 4 J-jt & «£$ A^ Al 

^ jp isvf S jvJl jJcJj Aj \%S 

SUill $ fcf jf < <% #JS :Sl2l ^ j 

t» iS J3 <&*?. : jS lli iS : £ &ll)l 
:fy ifM Jls aJI j-jyl U3j : Jji O-rf : jrf 

<— a*jjj CwJli .JliL j»jdj Aj L»JS 

: jii ‘jo*- sjtf llS iS :j*5 .&!> SUiil 


c«5\3 *l»- ^*Jj aj L>Ji AiSj j-jl lij 

if <2L !*./• : jlil .aII* cUils jp 
**4 JSJ M« ojjlf Vffl .^j fcf 
jm <s * u £» ^i fSliii ili oj vs :JOI 

: ja *jo* : ja & y = ja ^ 

w*>* j-j' Ajj : ja ‘A^ 4 : ja i* 

<, % i * ^ r^!>i jp *v*« *j?*Ji p*Jj aj 

£ &* $ $ & 

c4^i ili : jiS « jj^ ^iLI .jjUdi ^i 
111 .dlls dJi 5^ (S3! £ & ^ .j^ii 

si ^ j?* 6^1 fJ bv- 

j *cft jSl| Ait^ I 4 I 0 Ijl3 4 (^£uJI sjJu*i 

(jlj^j .jl^jl iajjl iaJ»l ^ 6^ Aj^ 

:jui .jo* cJtlkd * jij^jj 
jjj\3 OlJftUiJI tAiil ^3 jllt»‘dl ill 
<^1*3 li <s^L«p jp C**pj3 |^J ol^Ulj 

• r ; •* It - •? ^ 1- uS- - . ^ •> ; i - 

^3 :CJlA U : JUfl .^jj» CJ * ^>- 

It. \5n. ■'Tif i-f lix ?st ' '. '•! <T 


(^j AJ ^jS : ^ ‘f" : ja A^J j-jl JJj 
‘A^ d±J J^SJ jp ^j S tl Jlf i^l 

.A-lfljLl liAjll ^gjj ^1 ^ Lit jul 

:ja^iSj:ja.j^:jl5lliiS:ja 

ja f3 A^jj j-if aj : ja ^ 

C >Jlw 3 .5 j> ^ lllll «l»> i(J)uJl jlldj Aj 

& v^jS ^jo s.' & *% vls^s : jlil .aILp 

= ja .jo* : ja ^ = ja «^vin xi& .ail jui ijj* : cjj cj^s u ; joi 


.<iuf Jfllllj I»l&l LI jli to^LS ^ 

s <^» 013 ‘Ai ^ 1 jaiPi (i? c4-fe 

<As)Ll# «aJu 1 3 (2Lj ,j| ^>j\l < j*kl 
.aIL ^ .iiiSL ^.aIL^ .^of LilSuSJ 

Cwjli (l^JLfr Jj*3 .aLu jlj *i o^P ,Jj*j 
.^31 odU .11^ i#£l .aIL JOS ^51 

■fTl ti -? 1 # *5 1 *'?“'■' -* 1 ” " • " 



Om*23la! «X9 C XaJUtf :OJl9 

t^JLC’ 4 JLm2M c*ju>j 

(a£=*5^UlI oL "\ ftju <_jh£* <>-^>>\) 


Malik bin Sha'sha'ah ® berkata, Nabi $§ 
bersabda, "Ketika aku berada di sisi Baitullah, 
antara tidur dan sadar," beliau melanjutkan, 
"Ada seorang lelaki di antara dua laki-laki 
yang datang kepadaku membawa baskom 
terbuat dan emas yang dipenuhi dengan 
hikmah dan iman. Orang itu lantas membelah 
badanku dari atas dada hingga bawah perut, 
lalu dia mencuci perutku dengan air zamzam 
kemudian mengisinya dengan hikmah dan 
iman. 

Kemudian aku diberi seekor hewan 
tunggangan putih yang lebih kecil daripada 
baghal, tapi lebih besar dibanding keledai. 
Tunggangan itu bemama Al-Buraq. Maka, 
aku berangkat bersama Dibril, hingga sampai 
di langit dunia. Lalu ditanyakan, 'Siapakah 
ini?* Dibril menjawab, 'Dibril/ Ditanyakan 
lagi, 'Siapa orang yang bersamamu?' Dibril 
menjawab, 'Muhammad/ Ditanyakan lagi, 
'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 
'Ya/ Maka dikatakan, 'Selamat datang, 
sebaik-baik orang yang datang telah tiba/ 

Kemudian aku menemui Adam dan 
memberi salam kepadanya. Dia lantas 
berkata, '(Ucapan) selamat datang 
bagimu dari anak keturunan dan nabi/ 
Kemudian kami naik ke langit kedua lalu 
ditanyakan, 'Siapakah ini?' Dibril menjawab, 
'Jibril/ Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?' Dibril menjawab, 'Muhammad/ 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?' 
Dibril menjawab, 'Ya/ Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang/ 

Lalu aku menemui Isa dan Yahya 3§gjJs. 
Keduanya berkata, 'Selamat datang bagimu 


dari saudara dan nabi/ Kemudian kami naik 
ke langit ketiga lalu ditanyakan, 'Siapakah 
ini?* Dibril menjawab, 'Dibril/ Ditanyakan 
lagi, 'Siapa orang yang bersamamu?' fibril 
menjawab, 'Muhammad/ Ditanyakan lagi, 
'Apakah dia telah diutus?' Dibril menjawab, 
'Ya/ Maka dikatakan, 'Selamat datang 
baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan 
orang yang datang/ 

Lalu aku menemui Yusuf dan memberi 
salam kepadanya. Dia lantas berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara 
dan nabi.' Kemudian kami naik ke langit 
keempat lalu ditanyakan, 'Siapakah ini?' fibril 
menjawab, 'Dibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa 
orang yang bersamamu?' Jibril menjawab, 
'Muhammad.' Ditanyakan lagi, 'Apakah dia 
telah diutus?' Dibril menjawab, 'Ya.' Maka 
dikatakan, 'Selamat datang baginya dan ini 
sebaik-baik kedatangan orang yang datang.' 

Lalu aku menemui Idris dan memberi 
salam kepadanya. Dia lalu berkata, 'Selamat 
datang bagimu dari saudara dan nabi/ 
Kemudian kami naik ke langit kelima lalu 
ditanyakan, 'Siapakah ini.' Dtbril menjawab, 
fibril/ Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?' Dibril menjawab, 'Muhammad.' 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?' 
fibril menjawab, 'Ya.' Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang/ 

Lalu aku menemui Harun dan memberi 
salam kepadanya. Dia kemudian berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara 
dan nabi/ Kemudian kami naik ke langit 
keenam lalu ditanyakan, 'Siapakah ini?' Dibril 
menjawab, 'Dibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa 
orang yang bersamamu?' Dibril menjawab, 
'Muhammad.' Ditanyakan lagi, 'Apakah dia 
telah diutus?' Dibril menjawab, 'Ya.' Maka 
dikatakan, 'Selamat datang baginya dan 
ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang 
datang.' 


100 



Kemudian aku menemui Musa dan 
memberi salam kepadanya. Dia lalu berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara dan 
nabi.' Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia 
menangis. Lalu ditanyakan, 'Mengapa kamu 
menangis?' Musa menjawab, 'Ya Rabb, anak 
ini yang diutus setelah aku. Umatnya akan 
masuk surga dengan kedudukan lebih utama 
dibanding siapa yang masuk surga dari 
umatku.' 

Kemudian kami naik ke langit ketujuh lalu 
ditanyakan, 'Siapakah ini?' Dibril menjawab, 
'Dibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa ©rang yang 
bersamamu?' Hibril menjawab, 'Muhammad/ 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?' 
fibril menjawab, 'Ya.' Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang.' 

Kemudian aku menemui Ibrahim dan 
memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara dan 
nabi.' Kemudian ditampakkan Al-Baitul 
Makmur kepadaku. Aku bertanya kepada 
Dibril, lalu dia menjawab, 'Ini adalah Al-Baitul 
Makmur. Setiap hari, ada 70 ribu malaikat 
mendirikan shalat di sana. Dika mereka keluar 
(untuk pergi shalat), tidak ada satu pun dari 
mereka yang kembali.' 

Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul 
Muntaha yang ternyata bentuknya seperti 
kubah dengan daun jendelanya laksana 
teiinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 
empat sungai yang berada di dalam (disebut 
Bathinan) dan di luar (Zhahiran). Aku bertanya 
kepada Dibril, maka dia menjawab, 'Adapun 
Bathinan berada di surga, sedangkan 
Zhahiran adalah An-Nail dan Al-Furat (dua 
nama sungai di surga).' 

Kemudian diwajibkan atasku shalat lima 
puluh kali. Aku menerimanya hingga Musa 
menemuiku dan bertanya, 'Apa yang 
telah kamu lakukan?' Aku jawab, 'Aku 
diwajibkan shalat lima puluh kali.' Musa 


berkata, 'Akulah orang yang lebih tahu 
tentang manusia daripada kamu. Aku sudah 
berusaha menangani Bani Israil dengan 
sungguh-sungguh. Dan umatmu tidak akan 
sanggup melaksanakan kewajiban shalat itu. 
Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu 
dan mintalah (keringanan).' 

Maka aku meminta keringanan lalu 
Allah memberiku 40 kali shalat. Lalu aku 
menerimanya dan Musa kembali menasihatiku 
agar meminta keringanan lagi. Kemudian 
kejadian berulang seperti itu (nasihat Musa) 
hingga dijadikan 30 kali., Lalu kejadian 
berulang seperti itu lagi hingga dijadikan 20 
kali. Kemudian kejadian berulang lagi hingga 
menjadi 10. Lalu aku menemui Musa dan dia 
kembali berkata seperti tadi hingga dijadikan 
lima waktu. 

Aku kemudian menemui Musa dan dia 
bertanya, 'Apa yang kamu dapatkan?' Aku 
jawab, 'Telah ditetapkan lima waktu.' Dia 
pun berkata seperti tadi lagi. Aku katakan, 
'Aku telah menerimanya dengan baik.' Tiba- 
tiba ada suara yang berseru, "Sungguh, Aku 
telah putuskan kewajiban dariku ini dan Aku 
telah ringankan untuk hamba-hamba-Ku. Dan 
Aku akan balas setiap satu kebaikan (shalat) 
dengan sepuluh balasan (pahala)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Zikirnya Para Malaikat (6)) 

Penjelasan 

: Asalnya yaitu bagian bawah perut 
dan kulit yang lembek. 

: Berasal dari akar kata Jyti yang berarti 
kilat, karena jalannya yang sangat cepat. 

: Ditampakkan, yaitu Baitul Ma'mur yang 
disebut sebagai dhurrah, disingkap, ia tepat 
berada di arah Ka’bah, tempat ini diramaikan 
oleh para malaikat 


ioi 



l&j : Nabaq adalah buah pohon bidara, 
bentuk tunggalnya nabqah, buah ini sangat 
mirip anggur sebelum memerah. 

jSh : jamak Hi yaitu buyung besar, 

wadah ini terkenal di Hijaz. 

'Jr * : sebuah perkampungan di dekat Madinah, 
bukan Hajar Bahrain, tempat ini dikenal 
sebagai penghasil buyung, satu buyung 
memuat satu timba air, disebut qullah karena 
bejana ini diangkat dan dibawa. 


HADITS KE-104: 

■*' i •- •* * -* Jli £ „ . > • ^ 

AUl £s?j -VI 

aH cjf; :JVJ jllj A&. &\ ^ \ 

y±\ 

^3 ^ "S3 

&u d:f;j .^i c^aij £ii jj 
Sb .JiSjiii 4 v i3i ijU. 

J34i i< Jw &o^=s 

p *^ Jl* 'M v'i v *-V j (iljUJI <^i) 

J i’iy »T 


® ... ^ ^=su ... 

'Maka janganlah kamu (Muhammad) ragu 
menerima (Al-Qur'an itu)/" (As-Sajdah: 23). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan arnfn dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

Penjelasan- - 

: Coklat. 

: Panjang. 

I3£i : jilJI iii artinya rambut melengkung 
dan mengkerut (ikal), kebalikan dari rambut 
lurus. 

: Tinggi postur dan warna kecoklatan 
kulitnya mirip orang-orang Syanuah, sebuah 
kabilah dari Qahthan. 

: Tidak jangkung juga tidak pendek. 

t^L\ j) <|ii\ fafcz : Warna kulimya 
cenderung merah bercampur putih, tidak 
terlalu merah dan tidak juga terlalu putih. 

o-ljll : Rambutnya lurus. 

ioi ■ Ragu. 


HADITS KE-105: 


Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi 
^ bersabda, "Pada malam di-/sra-kan, aku 
melihat Musa seorang yang berkulit sawo 

matang, berbadan tinggi, dan rambutnya 
keriting bagaikan orang Syanu'ah. 41 Aku juga 
melihat Isa sebagai seorang yang berdada 
bidang, posturnya tegap atau kekar, kulitnya 
merah agak keputih-putihan, dan rambutnya 
ikal. Aku juga melihat Malik, malaikat 
penunggu neraka dan Dajjal. Semuanya 
Allah perlihatkan kepadaku sebagai tanda- 
tanda kebesaran-Nya. 


<Als> u5 J\5 jjbUji l jC’ — Vo 

6s jb J3t Ijjl'ji ij.Cc 

&3j *id p' &l JUS .Jilf *£*. 

M 4pJ jii? d\ jil 

& 

j lil vjL T‘ fo <>^i.|) 


41 Syanu'ah: Kabilah dari Qahthan 


102 


Hadits Ibnu Abbas. Mujahid berkata, "Kami 
pernah bersama Ibnu Abbas ^ lalu orang- 



orang menyebut tentang Dajjal. Beliau g£ 
menceritakan bahwa di antara kedua mata 
Dajjal tertulis kata 'kafir.' Maka, Ibnu Abbas 

i 

berkata, 'Aku belum pernah mendengarnya. 
Akan tetapi, beliau bersabda, 'Adapun Musa 
seolah aku melihatnya ketika menuruni 
lembah sambil bertalbiyah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Kalimat 
talbiyah ketika berada di lembah (30)) 

HAD ITS KE-106: 


<J\S :J\J *ilft <0)1 (gj ejjji 

aj jij 

II' • ? - 9 • ? '«•» » °f- 

JW-j 

«>f fe ji 1$ ^ 

^ <>? 

•> ^ 4 £ 

«iiyi 55 m oUS tcii Ujjf o>il JU3 
oUf ji alii d «s>i3i oUi Jrfl 


berisi khamer (arak, minuman keras). Lalu dia 
berkata, 'Minumlah mana yang kamu suka.' 
Maka aku mengambil gelas berisi susu dan 
meminumnya. Tiba-tiba ada suara, 'Kamu 
telah mengambil sesuai fitrah. Seandainya 
yang kamu ambil adalah khamer, niscaya 
kaummu tersesat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala "Apakah telah sampai 
kepadamu kisah Musa?", "Dan Allah telah 
berbicara kepada Musa dengan langsung" 
(24)) 


Penjelasan 

: Kurus. 

: Tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu 
pendek, tapi sedang. 

Jtaa : Maksudnya, wajahnya yang cerah dan 
banyaknya bintik hitam di wajah, ia seakan 
keluar dari sarang burung. 

i'J^\ oU.1 : Yaitu Islam dan keistiqamahan. 


AL-MASIH ISA BIN MARYAM 
DAN AL-MASIH AD-DAJJAL* 2 


ijVnj <u\ Jj» i_>U fl :>UuSl wbS" V :j ^».j>!) 

(LJl£=u ail jJSj) (i 5^» .>.-»■ jJbt Jfcj) 

Abu Hurairah as berkata, Rasulullah j£g 
bersabda, "Ketika malam aku di-tera'-kan, 
aku melihat Musa Ternyata dia adalah 
seorang lelaki yang berambut lurus dan 
seakan dia seorang lelaki yang gagah berasal 
dari kalangan Syanu'ah (Yaman). Aku juga 
melihat Isa $§£ yang ternyata dia adalah 
seorang lelaki yang berperawakan sedang, 
berkulit merah seakan ia keluar dari ruang 
bawah tanah (kamar mandi). Sedangkan aku 
adalah anak keturunan Ibrahim yang paling 
mirip dengannya. Kemudian aku disuguhi 
dua gelas, satu berisi susu dan satunya lagi 


HADITS KE-107: 

4JJl -\»Y 


V 4jZb *>)I ol :Ji2 ‘j'tsii 

■j, ‘Js jjii jitai 5i 

Lsu;* 


42 Ada peibedaan arti antara kata Al-Masih pada Isa bin Maryam 
dan Al-Masih pada Ad-Daijal. Al-Masih pada Isa bin Maryam 
memiliki art! terhapus dari dosa dan segala kebumkan. 
Sedangkan Al-Masih pada Ad-Dajjal artinya yang terhapus 
salah satu matanya (yakni buta sebelah). Sebagian ulama 
mengatakan bahwa lata Al-Masih pada Isa bin Maryam sin- 
nya tidak berharakat tasydid (yakni Al-Masih). Sedangkan 
pada Ad-Dajjal sin-nya berharakat tasydid (yakni Al-Massih). 
Semua itu untuk membedakan antara keduanya. ('Umdatvl 
Qitf Syarh AI-BukhJri Al-'Aini 1 6/25 dan 1 0/242) 


103 



j jTilj :i_jL IA :»LuS/l V 4^,5-f) 

(fir* 

Abdullah bin Umar mengisahkan, "Suatu hari 
Nabi $§ bercerita di hadapan orang banyak 
tentang Al-Masihud Dajjal. Beliau bersabda, 
'Allah tidak buta sebelah dan Al-Masih Ad- 
Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya 
seperti buah anggur yang menjorok.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi " (60), Bab: 
"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
Ai Quran" (48)) 


Penjelasan 

si s4- • Yaitu menonjol, tidak sejajar dengan 
biji-biji anggur lain yang ada dalam setandan. 


HADITS KE-108: 

4A3I JO t j+£> 4JJl x*£. -VA 

£&\ si* slii jjjf ^ Ai 
^ «>? jij 4 

4>> s 

Jp t£U Jiaib 

i-Ub :cJub jAj 

Nl ' ' i *1" - * '' •' > *i •* <-ii ■< . ?.{• 

# *bJ lJJfc :lyud 

^13 j* < Jlill £**JI jjfi-t (UoLi 

4^ j4-j jp 

^ y .Jl £JUa Ija ^ :cJui£ (Cv^JU 

i_jbS3l £ j6ilj :i_jL IA :»LoS/l v_jhS" V 

(fir* 

Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah g§ 
bersabda, "Dan ketika aku bermimpi juga 


diperlihatkan di sisi Ka'bah seorang lelaki 
dalam rupa yang paling baik di antara 
manusia, rambutnya keriting dan panjang 
sampai ke bahunya. Kepalanya seakan 
meneteskan air. la letakkan kedua tangannya 
di atas pundak dua orang laki-laki. Dan ia 
lakukan tawaf (mengelilingi) Ka'bah. Aku 
bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka 
berkata, 'Dia adalah Al-Masih bin Maryam.' 

Kemudian aku melihat di belakangnya ada 
seseorang berbadan tegap dengan rambut 
keriting sedangkan mata kanannya buta. 
Keadaannya seperti orang yang aku lihat 
sebelumnya, yaitu Ibnu Qathan. Tangannya 
menggandeng pundak seorang laki-laki di 
sebelahnya dan melakukan tawaf di Ka'bah. 
Aku bertanya, 'Siapakah orang itu?* Mereka 
berkata, 'Dia adalah Al-Masihud Dajjal.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
AI Quran" (48)) 


Penjelasan - 

ftf : Coklat (sawo matang). 

Jlijll pit : Kecoklatan wama kulit mereka. 

ilfrl : Rambut yang melampaui daun telinga 
dan menyentuh pundak. 

: Tempat menyatunya tulang lengan 
bagian atas dan pundak. 

>!ll Jij : menyisir dan meminyaki rambut. 
IKtS : Rambut yang sangat ikal. 

jil : Abdul Uzza, mati di masa Jahiliyah. 


HADITS KE-109: 

U$A£. 4JJI Qgj 41)1 X*£. jjb. uioJjv 

: <j& in y* i\ 

d ji., • I , • Jim 9* .i s> , S' 

4)1 £ C^9 igjjS U 


104 



4 £ fijjH ciiSi 




vioA»- v->lj l\ ijLoj^l i_JL» <_>bS" nr ^JjUvJI «^p.l) 
(^U iA*aj kSj— i^jll !(JIju <(1)1 J yj #1 y^* s )\ 


Jabir bin Abdullah M mendengar Rasulullah 
M bersabda: "Ketika kaum Quraisy 

mendustakan aku (tentang Isra' dan Mi'raj), 
aku berdiri di Al-Hijir. Allah kemudian 
menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. 
Maka, aku mulai menceritakan kepada 
mereka tentang tanda-tandanya, sedangkan 
aku terus melihatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Hadits peristiwa Isra ' dan 
lirman Allah Ta'ala "Maha Suci Allah, yang 
telah memperjalankan hamba-Nya pada 
suatu malam" (41 )) 

Penjelasan 

: Hijir Ka’bah, dinding Ka’bah sebelah 
utara. 

: Tersingkap. 
ajUT : Tanda-tandanya. 


Jli lit vjU V :£l^l *Jj i_A^" e^ 4»-y>-t) 

(A^.«.3t ^)y>T 


Hadits Ibnu Mas'ud. Abu Ishaq Asy-Syaibani 
berkata, "Aku bertanya kepada Zirra bin 
Hubaisy tentang firman Allah: 


t ^ o vll 



' Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad 
sejarak) dua ujung busur panah atau lebih 
dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada 
hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan.' (An-Najm: 9-10). 


la menjawab, 'Ibnu Mas'ud telah menjelaskan 
kepada kami bahwa Nabi telah melihat Jibril 
bersayap 600 sayap.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan " (59), 
Bab: apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan dmin dan para malaikat 
berada di langit (7)) 


— Penjelasan 

J ois^y v IS 0 & : Jarak antara Jibril dan 
Muhammad jgjj, atau antara Muhammad dan 
Rabb adalah sedekat dua busur panah Arab. 


SIDRATUL MUNTAHA 

HADITS KE-110: 

♦ I *”• ^ ii x • i J i ^ ^ 

ail jjl & 5; jj jJL :jvS 

• * T | 0 ?? ? i f i ■ «* « •* v 

L* oa*£> jl VJlS 


e 


U>- AjUlul 


APAKAH NABI MELIHAT ALLAH PADA 
MALAM ISRA* 

HADITS ICE-1 1 1: 

aJ&IaJ cJlA :J\I JjjJvlJa 

4?j jdij & &\ &> 112 ^ :\s5i G 

. ^ 14 , s - 1 ?s .rt • 

COI £Jl (CJL9 U»a jJUu juu CJUi 

toll' JJi ajJ (ij; jJUj aIJlc- 4JJl IjuSfr 


105 



jii#» 3,Ju jij juA’i S) oii ii 

aIJ^su (3^ Uj) ((jwM uaJaUi jAj 

Jiiai jij K*?>&2* s'jj i>? j' 

Uj) ol)5 jaj cols' jla3 ^ U pju ijl 

11* s " • '-./!*• •> i Sri- s !r •; 

<Ul liba*. ^ 4 , K'A* Cm * >aaj bU 

£ $ (irj 1 ' 'as's) *D* p <v^ ■**> j2? 
Jo* <i‘c «$3j i^i (<a£ *• <a& jjii 
gS^^4fto*3E 

Cjij \ SjjMt #r IjI m hi cJ i *1^ iCjUiJi 4>J>1) 

L!j» ^ LSj» 


Hadits Aisyah. Masruq berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah & , 'Wahai ibu, apakah benar 
Nabi pernah melihat Rabbnya?' Aisyah 
menjawab, 'Sungguh, rambutku sampai 
berdiri (karena terkejut) atas apa yang kamu 
tanyakan. Ada tiga perkara yang barang 
siapa mengatakannya kepadamu, maka 
sungguh ia telah berdusta. 

Barang siapa mengatakan kepadamu bahwa 
Muhammad |g pernah melihat Rabbnya 
maka ia telah berdusta. Aisyah lantas 
membaca ayat, Via tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, sedangkan Dia dapat 
melihat segala yang kelihatan. Dan Dialah 
Yang Mahahalus lagi Maha Mengetahui/ (Al- 
An'am: 103). 

Van tidak mungkin bagi seorang manusia 
pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia 
kecuali dengan perantara wahyu atau di 
belakang tabir/ (Asy-Syura: 51 ). 

Barang siapa yang mengatakan kepadamu 
bahwa beliau mengetahui apa yang akan 
terjadi pada hari esok maka ia telah berdusta. 
Aisyah lalu membaca ayat, Van tiada 
seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 


pasti) apa yang akan diusahakannya esok .' 
(Luqman: 34). 

Dan barang siapa yang mengatakan 
kepadamu bahwa beliau menyembunyikan 
sesuatu maka ia telah berdusta. Aisyah 
kemudian membaca ayat, 'Hai Rasul, 
sampaikanlah apa yang diturunkan 
kepadamu dari Rabbmu / (Al-Maidah: 67). 

Hanya saja, beliau pernah melihat bentuk 
Jibril dua kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (60), Surat: An 
Najm (53), Bab: Yahya telah menceritakan 
kepada kami , Waqi' telah menceritakan 
kepada kami ( 1)) 

Penjelasan 

iSjkZ J«s jJJ : Buluku berdiri. 


HADITS KE-112: 


pj oJld “\\? 

* t, »s i , t, „.r • f • s? js„ 
s Or=^j ‘i 9 ^' 

Jli Ijl ijL V i-AsS* o^:J 4^>1) 

(»L_JI £ Sfctfilllj jJ 


Aisyah berkata, "Barang siapa yang 
mengatakan bahwa Muhammad melihat 
Rabbnya, berarti dia telah masuk pada 
persoalan (salah) besar. Adapun yang 
benar, beliau melihat Dibril dalam bentuk dan 
rupa aslinya yang menutupi apa yang ada di 
antara ufuk langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan dmfn dan para malaikat 
berada di langit (7)) 


106 



Penjelasan — 

paiA : Memasuki suatu urusan besar. 


ORANG MUKMIN PASTI MELIHAT 
ALLAH Dl AKHIRAT 

HADITS KE-113: 

4)1 4)1 (Jj-a ij (J|l — \MT 

* ^ ^ i ^ 7 * — ^ 7i 7 ^*r *7 ^ 

Uj U j«ul juo> :Jb |Ju<^ AAt 

i*"-*' | " » 7 • *' *» \ * * 

Uj Uj U 40 JI tu^Ai jCo>j <1*4^3 

j&i' 6 ? & 6 *ii 5 w 

d^^>- Jp 

«— »\j ' ’JO - 80 i_jUS" "Vo : j Ao-p-1) 

(o^i»- w»j a i>*j :4 ly 

Abu Musa menuturkan bahwa Rasulullah 
M bersabda: "Dua bagian dari surga yang 
perabotnya dan segala isi di dalamnya 
terbuat dari perak. Dan dua bagian dari 
surga yang perabotnya serta segala isi di 
dalamnya terbuat dari emas. Tidak ada yang 
menghalangi suatu kaum untuk melihat Rabb 
mereka selain selendang keagungan yang 
ada di wajah-Nya di surga 'Adn." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Ar- 
Rahman (55), Bab: Dan selain dari dua surga 
itu ada dua surga lagi (1 )) 

CARA MELIHAT ALLAH DI AKHIRAT 


HADITS KE-114: 


A£j 5 4$ 5' -"i 

OjjUi Ja : JV 5 iiCiJI jijj sZj Ja 4)1 


; » .» ,• -> f * * 


S $ii ?o jti\ &i j&\ 4 
U# ^ JJS :J\S 4)1 JJij 5 

: jil ij Si ijjis uj_*^ 

ji jjg *;aji f>; J^vSji autf 2 # 

s** i if* 1 •* * ** - jS> 

^4 < A fcJ UU yjtxt.tf JLOU ^)0 

S i l"l? \| * £" * " • - — -n ■* 2' • »** ^ 

*— (>* (*4*1? i>® (*4*1? 

4)1 a^oUJ ‘UjJbUA I 4 J <U }|l oJA ( JUJj 

ji ija 5ji^3 ‘ffevj u? :«&& 
&i f 4 jb ;i> iSp tab 

• * > •«? .~l„ , ;? , { 1 < , > i, 

(Wj Col JjljiiJ iamUj ul JjjIJ 

Jj? 

«fL fL ^iii j^jji fS§ «J^Ji Si 

rib Ja ‘jlJ^il ‘rrl^ (**4?” Jj 

l^jp :Jll c^ju Ijlll ? jl.iouuJl iijjj 

i^i Si 1 ^% jJJ fLJS a!?^ 

«4^u ^ jiisi 

j 4)1 iljl b| ^ <jAto JiJafc yi (4*1? 

1 ^ $ U4%i\ 4 i)i j;i jiiJi jif ^ siji y 

jbb pjJj9>wj *4)1 i-*) jb ^ 

‘ijAuJi jil JS^u ji jiill Jp 4)1 (*j >3 ‘i^-*Ji 
^l jvUl iiS'tj jol gjl <jiiJl byrMf 

l { ^ * <• |2ti ^ ) ) * ^7 3 £ ^|,f 

J3 jUJI ^ ^)l 

> I *1 „|«"Vt I ^ i • *1* ^ ^ ^ • 

CX% U V*^ CjL^M AW A& 

si^lJi Ai t jl^Ji j^/- 4 ^-' 

j*JjAj »j\i)i 3 i!ii 54 jij JIJ 3 oC*it 54 


107 



J?| J*' 

oj c4 y * ji J_^i «Uj^l *^ikj 

*&J*j S jjS3 ^ jJft jti 6? <% (iu'i 

i • '• ,ii , • «* • .,'■<,< ^i, , i o? 

•l 5'^?J <£4* *Lii U <U)I J^lxxj 

<4> #1 jp *J J# 1 $ jllll ji % At 

*" »* «• > 

\j Jli p (C^Mid ^1 <U)I £l& Uo C~5wJ (l^^j 

J^3I (dj 4JJ| Jjju9 (AljM o\j JCLfr ( jj>i3 U»j 

j£ jtS S 01 jagdg 5£)t 4^» 
Jif $S i/f S 4p 5 cjb cX J\ 

ui jji^tdUU- 

‘dUi # jllfa di^j s : its §£ jUs 

^ ^ Jl£ U 4jj Jjkiji 

Uj ® ^ jj 

(3' 4ja\ 't\h \ji < r J v » uJ jjJJUlj oyvajJl 

:Ai jj& J&\ 4»j e jjii *cius 

c4^f jJ ^1 3jd u <oi 5 J 1 u; a4j 


© f 


c-kii ^it jl JL3 S of <y!P5 SjJiii 
0Ui3 .aii. JLif ^ S 4$ c &i$ 

i £4"\ cj^>--i ci ^ o^'? jo «u^ J>j J£ 4jji 

C^S& iSj ji . £S jj£I 

i4 Vj *H -4 J? 9 ' '•"? '■« Cr? : (Jb j* ji* 

»2US dti : jU2 &l JV5 §uSl Aj c^JI b} Ji 


>*• 


(jj>L-JI Jjai «_j\j W* :jtj>Sll '* -ij ^i-i) 


Abu Hurairah mengabarkan bahwa orang- 
orang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat 
nanti?" Beliau menjawab, "Apakah kalian 
dapat membantah (bahwa kalian dapat 
melihat) bulan pada malam purnama, bila 
tidak ada awan yang menghalanginya?" 
"Tidak, wahai Rasulullah", jawab mereka. 

Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dapat 
membantah (bahwa kalian dapat melihat) 
matahari, bila tidak ada awan yang 
menghalanginya?" "Tidak," jawab mereka 
lagi. 

Beliau lantas bersabda, "Sungguh, kalian 
akan dapat melihat-Nya seperti itu juga. 
Manusia akan dikumpulkan pada hari 
kiamat, lalu Allah berfirman, 'Barang siapa 
menyembah sesuatu maka ia akan ikut 
dengannya.' Maka, di antara mereka ada 
yang mengikuti matahari, di antara mereka 
ada yang mengikuti bulan, dan di antara 
mereka ada pula yang mengikuti thaghut- 
thaghut. Maka, tinggallah umat ini, yang di 
antaranya ada para munafiknya. 

Allah pun mendatangi mereka lalu berfirman, 
'Aku adalah Rabb kalian/ Mereka berkata, 
Tnilah tempat kedudukan kami hingga 
datang Rabb kami. Apabila Rabb kami telah 
datang pasti kami mengenalnya/ Maka, Allah 
mendatangi mereka seraya berfirman, 'Akulah 
Rabb kalian/ Allah kemudian memanggil 
mereka, lalu dibentangkanlah Ash-Shirath di 
atas neraka Dahannam. Dan akulah orang 
yang pertama berhasil melewatinya di antara 
para rasul bersama umatnya. 

Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang 
dapat berbicara kecuali para rasul. Ucapan 
para rasul ketika itu adalah, 'Ya Allah 
selamatkaniah, selamatkanlah/ Di dalam 
3ahannam terdapat besi yang ujungnya 
bengkok seperti duri sa'dan (tumbuhan yang 
berduri tajam). Pernahkah kalian melihat duri 
sa'dan?" "Ya, pernah," jawab mereka. 


108 



Beliau melanjutkan, "Sungguh, dia seperti 
duri sa'dan. Hanya saja, tidak ada yang 
mengetahui ukuran besarnya duri tersebut 
kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk- 
nusuk manusia berdasarkan amal-amal 
mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak- 
koyak hingga binasa disebabkan amalnya, 
ada pula yang dipotong-potong kemudian 
selamat melewatinya. 

Hingga apabila Allah berkehendak 
memberikan rahmat-Nya bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dari penghuni neraka, 
maka Allah memerintahkan malaikat 
untuk mengeluarkan siapa saja yang 
pernah menyembah Allah. Para malaikat 
pun mengeluarkan mereka. Mereka 
dikenal berdasarkan tanda bekas-bekas 
sujud ( atsarus sujud). Dan Allah telah 
mengharamkan kepada neraka untuk 
memakan (membakar) atsarus sujud. Lalu, 
keluarlah mereka dari neraka. 

Setiap anak keturunan Adam akan dibakar 
oleh neraka kecuali mereka yang memiliki 
atsarus sujud. Maka, mereka keluar dalam 
keadaan sudah hangus terbakar (gosong). 
Setelah itu, mereka disiram dengan air 
kehidupan sehingga jadilah mereka tumbuh 
seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. 
Setelah itu, selesailah Allah memutuskan 
perkara di antara hamba-hamba-Nya. Dan 
yang tinggal hanyalah seorang yang berada 
antara surga dan neraka. 

Dia adalah orang terakhir yang memasuki 
surga di antara penghuni neraka yang berhak 
memasukinya. Dia sedang menghadapkan 
wajahnya ke neraka seraya berkata, 'Ya 
Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka. 
Sungguh, angin neraka telah meracuniku 
dan baranya telah memanggangku.' Allah 
lantas berfirman, 'Seandainya kamu diberi 
kesempatan lagi, apakah kamu tidak 
akan meminta yang lain lagi?' 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu, ya Allah,' jawab orang itu. 


Maka Allah memberikan kepadanya janji 
dan ikatan perjanjian sesuai apa yang 
dikehendaki orang tersebut. Kemudian Allah 
memalingkan wajah orang tersebut dari 
neraka. Maka, ketika wajahnya dihadapkan 
kepada surga, dia melihat taman-taman 
dan keindahan surga hingga terdiam dan 
tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. 

Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rabb, 
dekatkan aku ke pintu surga.' Allah berfirman, 
'Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat 
perjanjian untuk tidak meminta sesuatu 
setelah permintaan kamu sebelumnya?' 
Orang itu menjawab, 'Ya Rabb, aku tidak mau 
menjadi ciptaan-Mu yang paling celaka.' 
Allah kembali bertanya, 'Apabila telah 
diberikan permintaanmu yang sekarang ini, 
apakah nantinya kamu tidak akan meminta 
yang lain lagi?* 'Tidak, demi kemuliaan-Mu. 
Aku tidak akan meminta yang lain setelah ini,' 
jawab orang itu. Maka, Rabbnya memberikan 
kepadanya janji dan ikatan sesuai apa yang 
dikehendati orang tersebut. Orang tersebut 
pun didekatkan ke pintu surga. 

Ketika orang itu sudah sampai di pintu 
surga, dia melihat keindahan surga dan 
taman-taman yang hijau serta kegembiraan 
yang terdapat di dalamnya. Orang itu 
terdiam dan tertegun sesuai apa yang Allah 
kehendaki. Kemudian orang itu berkata, 
Ta Rabb, masukkanlah aku ke surga.' Allah 
berfirman, 'Celakalah kamu dari sikap kamu 
yang tidak menepati janji. Bukankah kamu 
telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk 
tidak meminta sesuatu setelah diberikan 
apa yang kamu minta?' Orang itu berkata, 
'Ya Rabb, janganlah Engkau menjadikan 
aku ciptaan-Mu yang paling celaka.' Maka, 
Allah s&t! tertawa mendengarnya, lalu Allah 
mengizinkan orang itu memasuki surga. 

Setelah itu, Allah berfirman, 'Bayangkanlah.' 
Lalu orang itu membayangkan hingga 
setelah selesai apa yang ia bayangkan, 


109 



Allah berfirman kepadanya, 'Dari sin!.' Dan 
demikianlah Rabbnya mengingatkan orang 
tersebut hingga manakala orang tersebut 
selesai membayangkan, Allah berfirman 
lagi, 'Ini semua untuk kamu dan yang serupa 
dengannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan Sujud (1 29)) 

Penjelasan 

: Perdebatan. 

jamak artinya setan atau 

berhala, atau setiap pemimpin kesesatan. 
^54- maksudnya flii- ditambahi alif 
dan nun untuk arti dilebih-lebihkan, artinya 
di tengah-tengah neraka Jahanam. 

: jli danjU-t artinya melalui shirath. 

: Jamak sama seperti bentuk kata 
jji , artinya kayu atau besi di bagian ujungnya 
terdapat pengait. 

giiifJl : sejenis tumbuh-tumbuhan berduri, 
salah satu makanan unta terbaik. 

: Binasa. 

: Memotong kecil-kecil. 

: Mereka terbakar dan menghitam. 

' Benih-benih tanaman padang pasir yang 
tidak bisa dimakan. 

J : Apa saja yang dibawa air sungai, 
seperti tanah dan semacamnya. 

jlill : Dari sisi neraka. 

: la meracuni dan membinasakanku. 

: Kobaran dan gejolak api. 


HADITS KE-115: 


^ Ul3 : Jll JLsL\ . Ia m i -^^o 

Ji :jli ^03l jg ji 4Ail 


:jvi Si di ci£ iSj ^5 gj j 

ur ^ £jj 4 ^ ** ^ 

4>^ 4 ^ !>» u jj £ 

J5 J* i&rt J” 

• 2 1--^ • I ^ • f Si"' • I > * * * * & * * 

& j> j* # -Mi 0's 

‘Vlr*' « dPj*"* (Jji (*■* JaI 

S' gM 5j^u s u ji£S 

J^saj JUl c4jji jjl 

j«U3 * L%JLw > JjjJ Ijjb (jj-UjJ Uj ijJj 

| *** ^ I I *|4 K* f , J • , 

^jLaiU J\aj |»j <4. 

‘jjj Slj aI>-Ls> 441 jal jULj <41)1 

n s> : iT"- •? * t ? i i-f -r > £ . 

Jvio iXrj^* 9 jjJOjj U3 

•" !«* 

j® (>® (./-J (4. 0 yaftU>» '*3 

U |»4J j\ju& t^>-b J1 ji <Uil Juju 

o» 1 ? J *1 ^ ^ * <f t i*" •” ^ i jij ^ •" ? . 

^>•1 |kAu3^\3 ^uJI Jl9j 


• + 0 ! 


uy YJsl* 

-•< - S I- < V" I \ 


- 5a 


J\5 USJ jpi uiis 5ji^: ^ Uj r ji ^ 

•jf> ^ ^3 j-^ 3^- $. rtsrfG 

cJi oMS ul ^ jji Q 

• i '" ! ' i • i"; > I " till 111 > i|f I'i, 

Ja (fUu jl j| Ujj 

♦ - * !?+, i i 5 II " i ! • s 2 r 

C ti i iXj i !^LJI iAJjAjM 4j I Ojj 

Jo * 1>5JA Jp <u <43 La 

9^4^ Up u» AJu 3 i4*ui ay pUj 4J0 

<* 


110 



cS ^4-h p 

•ffe 

4«h » Ju» :Jl3 tfj 43)1 Jl-Lj G Uii 

^ *" 

vjj kisiu 4 JSifj J^iai *&• 

(jlJuuJI 4 } (J\JL> OJJvJ 5j==U »UrtAfr O jjj 

‘gjifj £#$ ^ Sst* 

gtfj g\3 

0 JuiU^a J JlJaO |^L)1 La3 

I*?** IM*^ 1^*’ I* • •>» •** ! ^»i O' • i T " •* 

!^b ^p 0 * (*» 0 ^ ■** 

.j ojljA} «f**W y^j !#■ 1X9 (4^' 

O **"*"* ,<"< ' 0 J ' 1 - ■* I 

QjJ»a J Uj UA£ 0_y°J m*# 0 _ J - 1^2 b^fe 

j ,ijiy i^ii : jvis &i jj# *&* 

‘ojiji-U jujj ^ jGji juL 

4 ^ fftSS jp fijji 

0* OlGul cJij 

4 ij^ 9 I***- 9 ' mj** 3 oj 3 j* 2 pj b®> 

. . - * \ >'• i > • h ,-: . • . -i.s! *\Z 

o* ! yv-^ O'-*-? *s** 

" ~ 0 

4 o^ 3 b^* 3 ' J L*** 3 oj 3 *** f» b®> 

Oj?^ 3 *y? , j>' J oM O'? L> 3 6r* 

-o O' # " 

1 i,' • - 

b 9 ^^ 


5311 Op b?jW fS Op j? 3 « 

(l^ifcUw aLI^- <*£ ol 3 jj 3 j 4 lL hi 

Jj 5^9 0 _^?_^ 0 b ‘^=>i^b Oji*^ ^ • “l 5 
jwl <uaJ joJLj «^c-U— «— jb>-l 

jijii £ 4 ojiiuS «b^>' 4 


iS A^lu- 46 j= 53 >u fi jUi #1 

u* Ji ,p» j> 4 ^ 

a ^Ltii (Jl 0^ iGi <r^wJi (Ji 
Olf JiaJl (J| I4U 0^ 0^ l^r? 

,S . 4 ? rfini > 4 ??? » > > \ '' '"} 

^ ^ 

ji dii jit jj£S a!it ojii-^S fjQii 

Sj.JjU.p. 

’ ' - ’’ * , .'*f-i- *4 i ■ 'T ti s> : " ,c ~. • ' 
Aa 4 ajLa^j L» ji^l | 4 * *o^AiA 3 

: jlju olit Jji i-jIj ft i-jUS* ^V :j (JljliJI *^-^»-l) 

(• Ijjj Ji S jiki ji»jj >^»y 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami 
bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah kita akan 
melihat Rabb kita pada hari kiamat?' Nabi 
balik bertanya, 'Apakah kalian merasa 
kesulitan melihat matahari dan bulan ketika 
terang benderang?' 'Tidak/ jawab kami. 
Nabi melanjutkan, 'Begitulah kalian tidak 
kesulitan melihat Rabb kalian ketika itu, 
selain sebagaimana kesulitan kalian melihat 
keduanya.' 

Kemudian beliau bersabda, 'Lantas ada 
seorang penyeru memanggil-manggil, 
'Hendaklah setiap kaum pergi menemui 
yang disembahnyai' Maka, pemuja salib 
pergi bersama salib mereka, pemuja patung 
menemui patung-patung mereka, dan 
setiap pemuja tuhan bersama tuhan-tuhan 
mereka hingga tinggal orang-orang yang 
menyembah Allah, entah itu orang yang balk 
atau durhaka dan ahli kitab terdahulu. 

Kemudian Jahannam didatangkan dan 
dipasang. la seolah-olah fatamorgana. Lantas 
orang-orang Yahudi ditanya, 'Apa yang 
dahulu kalian sembah?' Mereka menjawab, 
'Kami dahulu menyembah Uzair anak Allah/ 
Lalu ada suara, 'Kalian dusta! Allah sama 


111 



sekali tidak mempunyai istri dan tidak pula 
anak. Lalu apa yang kalian inginkan?' Mereka 
menjawab, 'Kami ingin jika Engkau memberi 
kami minuman.' Lantas ada suara, 'Minumlah 
kalianl' Mereka lalu berjatuhan di neraka 
Jahannam. 

Lantas orang-orang Nasrani diseru, 'Apa yang 
dahulu kalian sembah?' Mereka menjawab, 
'Kami dahulu menyembah Isa Al-Masih, anak 
Allah.' Maka, dijawab, 'Kamu semua bohongl 
Allah sama sekali tidak mempunyai istri atau 
bahkan anak. Apa yang kalian inginkan?' 
Mereka menjawab, 'Kami ingin agar Engkau 
memberi kami minuman.' Lalu dijawab, 
'Minumlah kalianl' Dan langsung mereka 
berjatuhan di neraka Jahannam hingga 
tersisa manusia yang menyembah Allah, 
entah yang baik atau berbuat durhaka. 

Mereka ditanya, 'Apa yang menyebabkan 
kalian tertahan, padahal manusia lainnya 
sudah pergi?' Mereka menjawab, 'Kami 
memisahkan diri dari mereka dan kami 
adalah manusia yang paling membutuhkan- 
Nya. Kami dengar, ada seorang juru seru 
yang menyerukan, 'Hendaklah setiap kaum 
menemui yang mereka sembah!' Hanya saja, 
kami menunggu-nunggu Tuhan kami.' 

Beliau melanjutkan, 'Lantas Allah (AlOabbar) 
mendatangi mereka dengan bentuk yang 
belum pernah mereka lihat. Kemudian Allah 
berfirman, Akulah Tuhan kalian.' Mereka 
menjawab, 'Engkau adalah Rabb kami dan 
tidak ada yang berani mengajak-Nya bicara 
selain para nabi 3^.' Para nabi kemudian 
berkata, 'Bukankah di antara kalian dan 
Allah ada tanda yang kalian kenali?' Mereka 
menjawab, 'Ya, yaitu betis.' 

Allah pun menyingkap betis-Nya sehingga 
setiap mukmin bersujud kepada-Nya. Lalu, 
tersisalah orang-orang yang sujud kepada 
Allah karena riya' dan sum'ah sehingga 
ia pergi sujud dan punggungnya kembali 
menjadi satu bagian. Kemudian titian 


(jembatan) Jahannam didatangkan dan 
dipasang antara dua tepi Jahannam.' 

Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, memang 
jembatan Jahannam tersebut misterinya 
apa?' Nabi menjawab, 'Jembatan itu bisa 
menggelincirkan, menjatuhkan, ada pengait- 
pengait besi, ada duri-duri yang lebar dan 
tajam. Durinya terbuat dari kayu berduri yang 
bernama sa'dan (kayu berduri tajam). Orang 
mukmin yang melewatinya sedemikian cepat. 
Ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang 
bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, 
dan ada yang bagaikan kuda pilihan. Ada 
yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang 
selamat dengan betul-betul terselamatkan, 
namun ada juga yang selamat setelah 
tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau 
terlempar di neraka Jahannam karenanya. 

Hingga manusia terakhir kali melewati 
dengan diseret seret, dan kalian tidak 
bisa sedemikian gigihnya menyumpahiku 
terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian 
daripada terhadap seorang mukmin ketika 
itu kepada Allah AlOabbar. Jika mereka 
melihat bahwa mereka telah selamat di 
kalangan teman-teman mereka, mereka 
berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
kawan-kawan kami mendirikan shalat 
bersama kami, berpuasa bersama kami, dan 
beramal bersama kami.' Allah berfirman, 
'Pergilah kalian. Siapa di antara kalian yang 
di dalam hatinya masih ada seberat dinar 
keimanan maka keluarkanlah dia.' Dan 
Allah mengharamkan bentuk mereka dalam 
neraka. 

Maka, mereka datangi kawan-kawan 
mereka sedangkan sebagian mereka telah 
terendam dalam neraka. Ada yang sampai 
telapak kakinya, setengah betisnya, sehingga 
mereka keluarkan siapa saja yang mereka 
ketahui. Kemudian mereka kembali dan Allah 
berkata, 'Pergilah kalian sekali lagi. Dan 
siapa yang kalian temukan dalam hatinya 


112 



seberat atom keimanan maka keluarkanlah 
dia.' Maka, mereka keluarkan siapa saja 
yang mereka kenal/ 


Abu Sa'id berkata, 'Dika kalian tidak 
memercayaiku maka bacalah: 


la„ 


Sj 0 l 3 JUL fifij v a&i 51 


t't » 
.. < 4 atyAi 


'Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seberat 
biji sawi pun. Jika ada kebaikan maka Allah 
melipatgandakan balasannya.' (An-Nisa': 
40). 


Maka para nabi, malaikat, dan orang-orang 
yang beriman, semuanya memberi syafaat. 
Kemudian Allah AlOabbar berkata, 'Syafaat- 
Ku masih ada.' Lantas Allah menggenggam 
segenggam dari neraka dan mengentaskan 
beberapa kaum yang telah terbakar. Mereka 
kemudian dilempar ke sebuah sungai di 
pintu surga yang bernama Sungai Kehidupan 
sehingga mereka tumbuh dalam kedua 
tepinya sebagaimana biji-bijian tumbuh 
dalam genangan sungai yang kalian sering 
melihatnya di samping batu karang dan 
samping pohon, apa yang di antaranya 
condong kepada matahari maka berwarna 
hijau, dan apa yang di antaranya condong 
kepada bayangan maka berwarna putih. 

Lantas mereka muncul seolah-olah mutiara 
dan dalam tengkuk mereka terdapat cincin- 
cincin. Mereka kemudian masuk surga 
hingga penghuni surga berkata, 'Mereka 
adalah utaqa Ar-Rahman (orang-orang yang 
dibebaskan Arrahman). Allah memasukkan 
mereka bukan karena amal yang mereka 
lakukan dan bukan pula karena kebaikan 
yang mereka persembahkan sehingga 
mereka memperoleh jawaban, 'Bagimu yang 
kau lihat dan semisalnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala "Wajah-wajah (orang-orang 
mukmin) pada hari itu berseri-seri" (24)) 


- - - Penjelasan 

DjyUJ : Kalian berselisih dan bersaing dengan 
seorang pun. 

: Maksudnya langit. 

I : Cerah, maksudnya mendung yang 
menutupi langit, lenyap. 

ol j&j : Sisa-sisa. : Sesuatu terlihat di 
tengah siang hari di tengah udara yang sangat 
terik yang berkilau seperti air. 

pjdl : Yaitu kami pergi 

meninggalkan semua orang di dunia saat 
kami lebih memerlukannya pada hari ini. 
Mungkin terdapat salah tulis di sini, karena 
kata ganti tunggal di sini ddak merujuk ke 
kata ganti mana pun. Berbagai salinan lain 
menyebut kata ganti tunggal, baik yang 
tertera dalam matan maupun syarah. 

tip; : Satu tulang punggung, sehingga ia 
tidak bisa sujud. 

: Tempat licin yang menggelincirkan 

kaki. 

: Jamak yaitu besi bengkok 
seperti pengait untuk mengait sesuatu. 

: Tanaman yang ditanam di tanah, 
memiliki duri, menjerat siapa pun yang 
melintasinya, : Lebar dan luas, 

lebar bagian atasnya namun kecil bagian 
bawahnya. 

ill 1I £ : Bengkok. 

ijpUIT : Seperti kedipan mata. 

J3-I : Jamak yaitu kuda tangkas 

yang cepat larinya. 

Jl : Unta. 

J.J&- : Dicakar dan dikoyak. 

: Pingsan. 
fiiUi : Permintaan. 

: Mereka terbakar. 

&L\ i\y\ : Jamak Uy , demikian kata ini 
didengar dari orang-orang Arab tidak sesuai 


113 



dengan qiyas, artinya bagian awal dari 
sesuatu, maksudnya membuka jalan menuju 
istana-istana surga. 

: Di kedua tepi sungai. 

<L \ : Kata menyeluruh untuk biji-biji sayuran. 

JLil\ J li- : Apa pun yang dibawa aliran 
air, seperti tanah, ketika biji terbelah dan 
tertanam di aliran air, ia tumbuh dal am 
sehari-semalam, sehingga ia disamakan 
seperti biji-bijian ini karena cepat tumbuh 
dan elok. 


KEPASTIAN ADANYA SYAFAAT 
DAN KELUARNYA ORANG YANG 
BERTAUHID DARI NERAKA 


HAD1TS KE-116: 


jii jj-jJ : jtS fhj *1* &\ ^11 ^ 

:jui Jill P ji3i jiai Jig 4i 4 

t^i ? • I* d* 1 1? 1 fl " i ^ ! f 

Oi ^ * 4 * 0 » <>• bv - 

. - fit*? , • . 5 .• -»•■>? o 

A3 (>? 

( ji u4t 4-1 dlit) ;l4-l jl l4-l 
Jj fit <j4Jt uji> ^ iLl't cJ4 o 

(J*t i_jU \o t j 

(JL*^ 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Ahli surga telah masuk ke 
surga dan ahli neraka telah masuk neraka. 
Lalu Allah berfirman, 'Keluarkan dari neraka 
siapa yang di dalam hatinya ada iman 
sebesar biji sawi.' Maka, mereka keluar dari 


neraka dalam kondisi yang telah menghitam 
gosong. Mereka kemudian dimasukkan ke 
dalam sungai hidup atau kehidupan (perawi 
ragu-ragu). Lalu mereka tumbuh bersemi 
seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia 
keluar dengan warna kekuningan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 

Keutamaan-keutamaan orang-orang beriman 
dalam beramal (15)) 

Penjelasan 

4-1 : Seperti tanaman rerumputan, 

maksudnya sayuran karena ia tumbuh 
dengan cepat. 

Jljii : Menyenangkan orang yang 

memandang. 

bjil : Melengkung, ini membuat tanaman- 
tanaman beraroma harum semakin indah 
karena tanaman-tanaman ini bergerak-gerak 
dan melengkung. Persamaan di sini dari sisi 
kecepatan dan keindahan. 


ORANG YANG TERAKHIR KELUAR 
DARI NERAKA 


HADITS KE-117: 

>• " 4 # e ^ • i. • " *• + 

4AJi (j ^ 4A)l -NW 

flfiS jl :fLj 

^*t jit j>-\j jlltt 

J»o\i Jjils \jS jtlJl jja 

\£\ j&S feb .Hit 

jiotl udkil 4 >J u 

*■» 

Ot 4LL3 <UjM 

• " t * » i j-? :: ^ i ^ . s* _ ■?» 

J>ob ujoi JjJus oj u JjJLj 


114 



5i sjJLcj UjjJi Jiu (ill 5^ 5lii 

ji j* «dd)i j&i ijSZjLrf 

&\ <&-j cJij JJSl &p cJ?j J* &*&£ 

#JL>-ly OJo JL»- (iUw? jjuuj 4J1C <U)I 

(jUIj uIj a\ :ol5 jll ub^ A\ j 4>^>i) 


Abdullah bin Mas'ud as meriwayatkan, 
Nabi jgg bersabda: "Sungguh aku tahu 
penghuni neraka yang terakhir kali keluar 
dan penghuni surga yang terakhir kali masuk, 
yaitu seseorang yang keluar dari neraka 
dengan cara merayap. Allah berfirman, 
'Pergilah kamu dan masuklah ke dalam 
surga.' Maka orang tersebut mendatanginya 
dan terbayang baginya bahwa surga telah 
membludak. Orang itu kemudian kembali 
dan berujar, 'Wahai Rabbku, kudapati 
surga telah membludak.' Allah berfirman 
lagi, 'Pergi dan masuklah ke surga.' Maka 
ia kembali dan terbayang baginya bahwa 
surga telah membludak. Lalu ia kembali 
dan mengatakan, Ta Rabbku, kudapati 
surga telah membludak.' Allah berfirman 
lagi, 'Pergi dan masuklah surga, dan bagimu 
surga seluas dunia dan bahkan sepuluh kali 
sepertinya— atau — bagimu seperti sepuluh 
kali dunia.' Hamba tadi lantas berkata, 
'Engkau menghinaku atau menertawaiku, 
sedangkan Engkau adalah Raja diraja?"' 

Dan kulihat Rasulullah tertawa hingga gigi 
gerahamnya kelihatan seraya berkomentar, 
"Itulah penghuni surga yang tingkatannya 
paling rendah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51 )) 


TINGKAT TERENDAH PENDUDUK 
SURGA 

HADITS KE-118: 

:JIS 41)1 -1NA 

&\ ££ :fLj 4lE &\ 4i\ j\l 

jJ 5ji^3 iiOJi jiia 

^ ^ i <■» «■* ^ i ", i5' •> • i A S " 

col ^1 dyh* w** <y$ 

cLi coaij 4tji 

Jjibj tA^LJai- ^ Xij Q %.J :Jj£b 

ijjils Ajjjtil 4t)l 4i*j Jjl 

^ jLMjJl IjSSl cJJ 

cjj 4^sb «Slu. Al s&\ 

m 3) l fcX' <j£*y> \f$\ f4iLk>- 

jftul dJj ZJfe 

i • i i'-» > •? if'' - , ■»:. 

v;i^ 3UA C^J Ai>yL3 

" *SS ^ «•?".. *T " •'■I’ll ? " i" s 'i 

jkJuu La a] jit JjlS 4*Lc- AJJl 

bb ^ Jp _/>-b Uj 4*o (>? 

£3 «& ;la U <I%.C cJJj 

^i5 ^i .13 £4 jlj «a£j 

jJ f, ><«{? 

£U-1 

. *1^ |5»I ^ * f si |S" I 

4>? J, 


jl AiJliJl ^ dlia p ‘llil 

6y5i ilp- y 5 ^I jiiii 4 ^ u iigii 

uli *\ <— S* A\ : j 


Penjelasan 

\j $ : Tertulungkup di atas wajahnya. 


/ 


Anas bin Malik m mengatakan, Rasulullah 
j§ bersabda, "Pada hari kiamat, Allah 


115 



mengumpulkan seluruh manusia. Mereka 
berujar, 'Duhai sekiranya kita meminta 
syafaat kepada Rabb kita sehingga 
Dia bisa meringankan penderitaan kita 
di tempat ini.' Maka mereka menemui 
Adam dan mengutarakan hajat mereka, 
'Engkaulah manusia yang diciptakan Allah 
dengan tangan-Nya dan Dia tiupkan ruh- 
Nya kepadamu. Dia juga memerintahkan 
para malaikat untuk sujud kepadamu maka 
tolonglah engkau meminta syafaat kepada 
Rabb kami.' Namun, Adam menjawab, 'Di sini 
bukan tempatku untuk meringankan kalian.' 
Adam lalu menyebut kesalahannya dan 
berujar, 'Datangilah Nuh, rasul pertama yang 
Allah utus.' 

Maka mereka mendatangi Nuh. Namun, 
ternyata Nuh juga menjawab, 'Di sini bukan 
tempatku untuk memberi pertolongan.' Lantas 
Nuh menyebut kesalahannya dan berujar, 
'Datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah 
Allah jadikan sebagai kekasih-Nya.' Mereka 
pun mendatanginya, tetapi ia juga berujar, 
'Di sini bukan tempatku untuk meringankan 
kalian.' la pun menyebut % kesalahannya 
seraya berujar, 'Datanglah kalian kepada 
Musa yang Allah telah mengajaknya bicara.' 

Mereka pun mendatangi Musa, tapi dia juga 
mengatakan, 'Saya tak berhak meringankan 
kalian.' Musa kemudian menyebut kesalahan 
pribadinya, seraya berujar, 'Datanglah kalian 
kepada Isa.' Mereka pun mendatangi Isa, 
dan dia juga mengatakan, 'Saya tak berhak 
meringankan kalian,' lanjutnya, 'Datanglah 
kepada Muhammad $$$, sebab dosanya 
yang dahulu dan yang akan datang telah 
mendapat ampunan.' 

Mereka pun mendatangiku dan aku meminta 
izin kepada Rabbku. Ketika aku melihat- 
Nya, aku langsung tersungkur sujud dan 
Dia meninggalkanku sekehendak Allah. 
Lantas ada suara memanggil-manggil, 
'Angkat kepalamu. Mintalah, kamu akan 


diberi. Utarakan keluh-kesahmu, kamu akan 
didengar. Mintalah syafaat, kamu akan 
diberi.' Langsung aku angkat kepalaku dan 
memuji Rabbku dengan pujian yang Dia 
ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi 
syafaat dan Dia memberiku batasan, 
kemudian aku keluarkan mereka dari neraka 
dan kumasukkan surga. kemudian aku 
kembali dan tersungkur sujud semisalnya 
pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa 
orang di neraka selain yang ditahan oleh Al- 
Qur'an." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51 )) 

Penjelasan 

jL >L1 J : Aku tidak berada di tempat dan 
rumah yang kalian kira, maksud beliau 
maqam syafaat. 

J iid ; Yaitu ia menjelaskan kepadaku setiap 
tahapan-tahapan syafaat. 


HADITS KE-119: 


& Si jvl dUU # J\ -\\\ 

$ $ \l\ :j\i jdij & &\ 

J 9 

- | £-? --r / £?-? • * . 

$ cJJ : jjij ssj jj a jiii 

bM <#» Jj*- H rrfGik 

i**f * • \ ' if*'*’ *.| j 

Lj) MAll 

*>- li, A , * t „ *4 *T-* a _ T^. 

Aii\ 

$ cJJ ^ 5/^ 

,rf \ if? . ..r •?- ,i. s, ; . 

ul 4jJl 


- | *'*>' ' * ?- *.*-•*? ,-? 
xjU ‘J. dp Jp 


,-r 


116 



dU* < 5 Si S 

jlj ^ji 11^ G : j\iy al?.u, d >?j 

S , ,' ■! iff • 5 ji • f J i, ,- • £ t - „ •'M • " * * 

i-Jj u : jjSW i ^J ii £A miIj <UaJL> 

^ 45 ^ c/S jusJ» : jis3 <#>* 

**f ^ Jiivl Jidl oUji ^ 13 ^ jOL 

: Jli*3 ‘li>Uo <J j^l jo tXjlAJl GU*j # Ju^U 

l"*i \ * "M * ' * * fi^ -I - f„ • ■•. -»S"i i" 

<Jaju <i£JU JJj tdJUil^ ^3y JU^ u 

j£i oj ^ :jyS *^lis ^ij3 

ji sji juL aJJ 35 ^ ja ^p-ia jA&i 

S i£U ^ fi * j^U jiE& id U*i ^ AJS> 

Jujt G JlLi fljL>Utf ij j»-l jLj «Lal?fcoJI GJlLj 

. • 

^Uilj iJaiu J*uj <&) J3 j £3)1 

•,1-t, .1^' s? if \ ih • ? 

jilaal JUuS ^1 tjJ-al Uj G Jj9ld ‘£4JLi 




jliu JSi jSi JSi aJlS 4 ^ 
jiiaiU ‘jlill jUal & Jv* '£>■ 

p (XaIAaM GLLa #ji>ll ajuI^II Sjc-I p JjLsll 


jlj .GU 13 gji Jujft G ju3 al>Ci tf >i 
G>j G Jjdts i£p& uULu jGj t^Jla 
j>j jj& 4b 5 ^j S j\S ^ 4 6 jJi 
j\l o»->^ 4 '^S 

jA- Ujll l t j ^ :Ju»-jall <->\£ W : j 

»L±jS/\ 

Anas bin Malik berkata, "Muhammad telah 
bercerita kepada kami, 'Dika hari kiamat 
tiba, maka manusia satu sama lain sating 
bertumpukan. Mereka kemudian mendatangi 
Adam dan berkata, 'Tolonglah kami agar 


mendapat syafaat Rabbmu.' Namun, Adam 
hanya menjawab, 'Aku tak berhak untuk 
itu. Datangilah Ibrahim, sebab dia adalah 
Khalilurrahman (Kekasih Ar-Rahman).' 

Lantas mereka mendatangi Ibrahim, namun 
sayang Ibrahim berkata, 'Aku tak berhak 
untuk itu, coba datangilah Musa sebab dia 
adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah 
( kalimullah ).' Mereka pun mendatangi Musa, 
namun Musa berkata, 'Saya tidak berhak 
untuk itu, coba mintalah kepada Isa sebab 
ia adalah roh Allah dan kalimah-Nya.' Maka 
mereka pun mendatang Isa. Namun, Isa juga 
berkata, 'Maaf, aku tak berhak untuk itu. 
Cobalah kalian temui Muhammad 

Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun 
berkata, 'Aku kemudian meminta izin Rabbku 
dan aku diizinkan. Allah mengilhamiku 
dengan puji-pujian yang aku pergunakan 
untuk memanjatkan pujian terhadap-Nya, 
yang jika puji-pujian itu menghadiriku 
sekarang, aku tidak melafalkan puji-pujian 
itu. Aku lalu tersungkur sujud kepada-Nya, 
lantas Allah berfirman 'Wahai Muhammad, 
angkatlah kepalamu. Katakanlah, engkau 
akan didengar. Mintalah, engkau akan 
diberi. Mintalah keringanan, engkau akan 
diberi keringanan.' 

Maka aku menghiba 'Wahai Rabbku, 
umatku-umatku.' Allah menjawab, 'Berangkat 
dan keluarkanlah dari neraka siapa saja 
yang dalam hatinya masih terdapat sebiji 
gandum keimanan.' Maka, aku mendatangi 
mereka hingga aku pun memberinya syafaat. 
Kemudian aku kembali menemui Rabbku 
dan aku memanjatkan puji-pujian tersebut, 
kemudian aku tersungkur sujud kepada- 
Nya. Lantas ada suara, 'Hai Muhammad, 
angkatlah kepalamu. Katakanlah, engkau 
akan didengar. Mintalah, engkau akan 
diberi, Dan mintalah syafaat, engkau akan 
diberi syafaat.' Maka aku berkata, 'Umatku, 
umatku.' Maka Allah berfirman, 'Pergi dan 


117 



keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya 
masih ada sebiji sawi keimanan.' 

Maka, aku pun pergi dan mengeluarkannya. 
Kemudian aku kembali memanjatkan puji- 
pujian itu dan tersungkur sujud kepada- 
Nya. Lantas Allah kembali berkata, 
'Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. 
Katakanlah, engkau akan didengar. 
Mintalah, engkau akan diberi. Dan mintalah 
syafaat, engkau akan diberi syafaat.' Maka 
aku berkata, 'Wahai Rabbku, umatku, 
umatku.' Maka Allah berfirman, 'Berangkat 
dan keluarkanlah siapa saja yang dalam 
hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih 
kecil daripada sebiji sawi/ Maka aku pun 
berangkat dan mengeluarkan mereka dari 
neraka. Kemudian aku kembali untuk keempat 
kalinya dan aku memanjatkan dengan puji- 
pujian itu kemudian aku tersungkur sujud dan 
diserukan, 'Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu. Ucapkanlah, engkau didengar. 
Mintalah, engkau diberi. Dan mintalah syafaat, 
engkau akan diberi syafaat.' Maka aku 
berkata, 'Wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku 
untuk orang-orang yang mengucapkan to 
llaha illallah .' Maka Allah menjawab, 'Demi 
kemuliaan, keagungan, dan kebesaran-Ku, 
sungguh akan Aku keluarkan siapa saja yang 
mengucapkan to llaha illallah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Rabb ‘Azza wa Jala kepada para nabi dan 
selain mereka pada hari kiamat (36)) 

Penjelasan 

$ ^ : Kedudukan ini bukan milikku. 


HADITS KE-120: 


Q} :Jl3 ilfr 4JJl YJfj* Jjl CoO*. 


? * • 


c.s si i - ** • i • * i-?ii 

:JV3 |U 4 n< j (4 ^mu Cjbj J^ojl 

dilb pA JjjJa J Aj I j Clt ill 

jUlll Jjjj *>Sd l s/jSJI 

% ZiM** vs jttt & Jivfli £3 
fUf; Ji vs Sli t&Ls* 

^ ^ is 

^ **7 ^ if**? --'r • a *7 • I iSJii ^ 

asU. j?f oil a ifSilii a& 
A^su^ISJl JSVj (iy csolj Jill 

IS Jj js ^ Jl & £Lil <eU Ijo^l 

^1 JjA*3 UaJj 03 Jl 4*3 

! ^-r»S ■ ' !' if/' ^ '• || ^ C *s ' , 

ao*o Ao*J !>**&*, \ |»j pJiJI 1 03 

ji 4j|J sJLu Udti jjj 

•• Tit''*’ 1 ! !f !c ;; »»• - '' 

i^«JU i4*iirtt^ 

Ats c Jlb#» 

ih ails JSj Jif Ji jljii jj{ ci{ 

IS Jl v$J 3 S(l Ji \2J £<L&I lolc. 

fjs" si) Oj : OJ^J ^3 ^ 

»JUU uai j ,jjj AJlJLo 4Ju3 uau J 
‘Uu^ 3 (JP ojfti ,.4 Cob J3 A)lj ‘aUa 

Ji Ji l^-iil 

^ fiZbil Vi djyi* 6j3V? 

Ji isJ jtfh jii ja aLUj aIji 

J; Si is? ^ 0^ VS Ji ^ Sf«aB 

jJj (aLu aJuS i^wxxj L^a£> ^Jl 03 


118 



U/J COM Cm Aj jjj i i S*mO tJUU i * - 

• 2 II I * 1 {t if if if . . 'f? 

ilSjfcS’ ^uU jj-uU <Ob JO 

^ J “*’•** 

i i'" *r i i-'« '■' • > * o- • ^ T i i ^o' • | 

4 :j yy>*± i iS ti y oy\? is*y* d>\ 

£ ^?Sll=uj ^ (dll (Xllil 4il Jjlj cif 

Alj U jl S/l eUj Ji ^ ‘u*^ 

• ? !' «t \*f f -*J| - . S * - s , ? , f . i-' 

UwMj <»J V < ih fr AjjJl 1 wiflft JkJ 

> o-r* . -r„ o-r* >-r*s 

CJC3 03 (j|j (AJjU oJuu (ywgtfJ jJj (AJjU AJl*3 

l^iil (CMjjj (l^ilib jijl IJ CuU 

(^maC 1 {^ o fc ^j| l^JbCl ^j| 

•T' A. ? - A.. - !? i- - i £-* 

A *ifr 4Jlll ^.-.s (till Col ^u >0 b 

cJj (iL jj ji \i05 1 iiafj fLj 

U <jl (jJJ Si «VcJ ^oJjl (Lm« J 4 HI 3 ,j*Ia11 

f*Js" Ol Jyi * 3 *i5 ^ 

JjJu ^ *j. ill. iU vlifcw IJ llil 

• * - j o» • • « j ♦ 

l^Sl &J6 «&S jftj jJj «&* 

‘jjuj aIII iil olji jl jjliol j| 

.O' O' 4 00*1 *" -» *T o' jl I 2 O' | ^ O (J 

u :<])jjjju3 ^i-C* 4JJ 1 ^*0 l i X a J ^ 

yl Jij ( 5 \liS’i fjU-j 4iii j^ cJi ilS 
j\VcJ £111 cyk Uj ^ pla U HJ iiii 

jl 1 jl>-Uj ^5ll jji^Dl c^ jjli (jiJiiU 

,-S|. • » , • <> > 'i' si f •- , 

jUtll OX.U Cr? ^ 

U :JUj j»j c^o 3 o^l Jp 4 oCaj fJ lw 5 -ift 

0 <«fS *?»• ''ll» • 1 - 3 i J » II ** ?«• •'•( ( J Oj 
^3j \3 i^aci (AJaao J*o (CLolj ^Sjl A*> 

i" ' + \' -f s - i- s| i if' f, 

U :JU3 Oj b Jol Oj b J^l :Jyl9 «^1; 

, . »-T - -- , - i, • , ^, Sf . *, . •? ■» s 'i 

c ^5 v'-^- * (>? 


igji, pj .#1 ^5;? ^ 

lS^ :Jl 3 p (ol^Sl Jjoj dUj Uoi 
i!ii ^jbAi ^ oifi-i^aJi oS u 5 | 
j>ajj & 5u Ul' jl (ji>rj a& jo Ul* 

1^0 (»*U 0 :* 1 i ) y* W cobs' 10 !(^ (^licJl) 


Abu Hurairah s& mengisahkan bahwa 
Rasulullah ^ diberi sepotong daging. Maka 
beliau pun mengangkat lengannya dan 
beliau menyukai daging itu hingga beliau 
menggigitnya. Setelah itu beliau bersabda, 
"Aku pemimpin manusia pada hari kiamat, 
tahukah kalian kenapa? Allah akan 
mengumpulkan semua manusia dari yang 
pertama hingga yang akhir dalam satu tanah 
lapang. Seorang penyeru akan menyeru 
mereka, pandangan menembus mereka dan 
matahari mendekat. Duka dan kesusahan 
manusia sampai pada batas yang tidak 
mampu mereka pikul. Orang-orang saling 
berkata satu sama lain, 'Apa kalian tidak 
melihat yang telah menimpa kalian, apakah 
kalian tidak melihat siapa yang memberi 
kalian syafaat kepada Rabb kalian.' 

Orang-orang saling berkata satu sama 
lain, 'Hendaklah kalian menemui Adam.' 
Mereka lantas menemui Adam lalu berkata, 
'Engkau adalah bapak seluruh manusia. 
Allah menciptakanmu dengan tangan- 
Nya, meniupkan ruh-Nya padamu, dan 
memerintahkan para malaikat bersujud 
padamu. Berilah kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, 
apa kau tidak melihat yang menimpa kami?' 
Adam berkata kepada mereka, 'Rabbku 
scat ini benar-benar marah. Dia tidak 
pemah marah seperti itu sebelumnya dan 
tidak akan pemah seperti itu sesudahnya. 
Dulu Dia melarangku mendekati pohon tapi 


119 



aku durhaka. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. 
Pergilah pada selainku, pergilah ke Nuh.' 

Mereka mendatangi Nuh lalu berkata, 'Hai 
Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk 
penduduk bumi. Allah menyebutmu sebagai 
hamba yang sangat bersyukur. Berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat 
yang menimpa kami? 1 Nuh berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa 
keburukan untuk kaumku. Oh diriku, oh diriku, 
oh diriku. Pergilah kepada selainku, pergilah 
ke Ibrahim.' 

Mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata, 
'Wahai Ibrahim, engkau nabi Allah dan 
kekasih-Nya dari penduduk bumi. Berilah 
kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kami?* Ibrahim berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdusta 
tiga kali— Abu Hayyan menyebut ketiganya 
dalam hadits ini. Oh diriku, diriku, diriku. 
Pergilah kepada selainku, pergilah ke Musa. 

Mereka menemui Musa lalu berkata, 
'Wahai Musa, engkau utusan Allah. Allah 
melebihkanmu dengan risalah dan kalam- 
Nya atas seluruh manusia. Berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat 
kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kami?' Musa berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah membunuh 
jiwa padahal aku tidak diperintahkan untuk 
membunuhnya. Oh diriku, diriku, diriku. 
Pergilah kepada selainku, pergilah ke Isa.' 


Mereka mendatangi Isa lalu berkata, 'Hai 
Isa, engkau adalah utusan Allah. Kalimat-Nya 
yang disampaikan ke Maryam, ruh dari-Nya, 
engkau berbicara pada manusia saat masih 
berada dalam buaian. Berilah kami syafaat 
kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi 
kami, apa kau tidak melihat yang menimpa 
kami?' Isa berkata kepada mereka, 'Rabbku 
saat ini benar-benar marah. Dia tidak pernah 
marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan 
pernah seperti itu sesudahnya (namun, ia 
tidak menyebut dosanya). Oh diriku, diriku, 
diriku. Pergilah ke selainku, pergilah ke 
Muhammad.' 

Mereka mendatangi Muhammad lalu 
berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah 
utusan Allah, penutup para nabi, dosamu 
yang telah lalu dan yang kemudian telah 
diampuni. Berilah kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami?' 
Lalu, aku pergi hingga sampai di bawah 
'Arasy. Akutersungkursujud pada Rabbku lalu 
Allah memulai dengan pujian dan sanjungan 
untukku yang belum pernah disampaikan 
pada seorang pun sebelumku. Kemudian 
dikatakan, 'Hai Muhammad, angkatlah 
kepalamu. Mintalah, pasti kau diberi. Berilah 
syafaat, nicaya kau diizinkan untuk memberi 
syafaat.' 

Maka aku mengangkat kepalaku. Aku 
berkata, 'Wahai Rabb, umatku. Wahai Rabb, 
umatku. Wahai Rabb, umatku.' Dia berfirman, 
'Hai Muhammad, masukkan orang yang tidak 
dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga 
sebelah kanan dan mereka adalah sekutu 
semua manusia selain pintu-pintu itu.'" 

Setelah itu, beliau bersabda, "Demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, jarak antara 
dua daun pintu-pintu surga seperti jarak 
antara Mekah dan Himyar atau seperti jarak 
antara Mekah dan Bashrah." 


120 



(HR. Bukhari, Kitab: T afsir" (65), Surat: Al Isra' 
(17), Bab: (Yaitu) anak cucu dari orang-orang 
yang Kami bawa bersama-sama Nuh (5)) 

Penjelasan 

\£U jl# : Mengambil sebagian daging 
kambing dengan ujung-ujung gigi beliau. 

: Tanah lapang dan datar. 

jidl : Meliputi mereka semua, tidak 
ada sesuatu pun dari mereka yang samar 
bagi-Nya karena tanahnya rata dan tidak ada 
penghalangnya. 

jJ- : Maksudnya Shan’a karena ia adalah 
negeri tempat keledai. 


NABi MENYIMPAN SYAFAAT UNTUK 
UMATNYA PADA HARI KIAMAT 


HADITS KE-121: 


t > • 


4JJl J15 :J\3 ojjjA -UN 

(Jujtl &\ 

j ^ «» ^ . 

^*>*1 0^ 0l 

mQJI 

jl Ji 4ly olj W i j ^>^>1) 

(ijj oUS3 tSlx* 


Abu Hurairah berkata, Rasulullah jg bersabda: 
"Setiap Nabi mempunyai doa yang telah 
dikabulkan. Sedangkan aku, insya Allah terus 
akan menyimpan doaku sebagai syafaat 
untuk umatku pada hari kiamat nanti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala Katakanlah: Sekiranya lautan 
menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Rabbku(31)) 


HADITS KE-122: 


jju j 4*1 £■ 4jjl *^1)1 jX -Nf? 

•Jm ^ j' <3^* t# (J 

" ■* i "7 

JjjxS oi C4ja\ zii ol cUj^JJ 

•jfci gjj J $3 v-jL \ :ol jC-Jl A* :j ifjUtJl *»-^J-I) 


Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: 
"Setiap Nabi pernah meminta suatu 
permintaan, — atau beliau bersabda— setiap 
Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, 
sedangkan aku ingin, insya Allah menyimpan 
doaku sebagai syafaat untuk umatku pada 
hari kiamat nanti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab (1 )) 


PERINGATKAN KERABATMU YANG 
DEKAT 

HADITS KE-123: 

ft :jv! ££ 4&I <&j ij y J\ -n?t 

Jf\ Ijjtll \£j£ j| ^3 

Si uilli .UX \j Ux£» 4jjl 
u4&ii ** # ^4* £ 
jjlj iic. ijjuo ijj ^ Si 

di Cj &*, 4 ji # ai£ Si 4 ji 


121 



°jA Os U (jA**) (jjjij aJlC> 4JJI 

\iii> 5* (ill* jiiSi tju 

S?» 

nL_jJI iJi-Oj Jfe i_j\j \\ :IjLoj 11 i_>bS” 00 4jj^>.l) 

(^uSi a jjiij 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah §£§ 
berdiri ketika turun ayat: 




Van berilah peringatan kepada ketuarga- 
keluargamu yang terdekat.' (Asy-Syu'ara': 
214). 


Beliau berseru, 'Wahai kaum Quraisy (atau 
ucapan semacamnya), peliharalah diri 
kalian karena aku tidak dapat membela 
kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai 
Bani 'Abdi Manaf, aku tidak dapat membela 
kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai 
Abbas bin 'Abdul Muthallib aku tidak dapat 
membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. 
Wahai Shafiyah bibi Rasulullah, aku tidak 
dapat membela kamu sedikit pun di hadapan 
Allah. Wahai Fathimah putri Muhammad, 
mintalah kepadaku apa yang kamu mau dari 
hartaku, sungguh aku tidak dapat membela 
kamu sedikit pun di hadapan Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Apakah wanita dan anak termasuk kerabat? 
01 )) 


HADITS KE-124: 

, + > • " fi. 


U :JV3 3ti ^1 ^ -\t t 

fi 4 M&jj ( 5 *# 

sf jU&f ji $$ :jai 4\ 


\j> l^l\i l jlsM Ijjb gUi 

6% 0W Jj* : 

s ^l u <au \js :u4J JV5 ^ oil* 

(4ij J\ \z *3) cjjS f \l £5 iii 

i_Jt (^1 \jj cJ jjj— . \\\ i_jbS” To :j O-^i-i) 

((_i-jj UjJd- i_j\j N 


Ibnu Abbas W berkata, "Ketika turun ayat: 

Van berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat.' (Asy-Syu'ara': 
214). 

Yaitu, kaum kerabatmu yang benar-benar 
ikhlas. Rasulullah keluar hingga naik 
ke atas bukit Shafa dan berseru, 'Wahai 
sekalian manusia.' Orang-orang Quraisy pun 
bertanya, 'Siapakah orang ini?' Akhirnya 
mereka pun berkumpul kepada beliau. 
Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapat 
kalian, jika aku mengabarkan bahwa di 
balik bukit ada pasukan berkuda akan 
segera keluar (menyerang), apakah kalian 
akan membenarkanku?' Mereka menjawab, 
Ta, kami belum pemah mendengar kamu 
berdusta.' 

Beliau kemudian bersabda, 'Sesungguhnya 
aku adalah seorang pemberi peringatan bagi 
kalian bahwa di hadapanku ada azab yang 
sangat pedih.' Maka Abu Lahab pun berkata, 
'Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah 
hanya lantaran ini kamu mengumpulkan 
kami?' Setelah itu, ia langsung beranjak dan 
turunlah firman Allah: 

'Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 
sesungguhnya dia akan binasa.' (Al-Lahab: 
1 ). 


© S&jgi. 


122 



(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), Surat: Al- 
Lahab (17), Bab: Yusuf telah menceritakan 
kepada kami (1)) 

Penjelasan 

oyJUUit jLJl> : Penjelasan firman Allah, 
"Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang teidekat. ” 

lliJI : Sebuah tempat di Makkah. 

IliALi t : Kata yang diucapkan orang 
yang meminta pertolongan, asal kata ini 
diucapkan ketika orang-orang berteriak 
untuk menyergap, karena biasanya mereka 
menyergap pada pagi hari, seakan orang 
yang mengatakan IliLi U berkata, "Pagi hari 
telah tiba, maka bersiap-siaplah kalian untuk 
menyergap musuh.” 

dD VIS : yaitu semoga Allah membuatmu binasa 
dan rugi. 


SYAFAAT NABI UNTUK ABI THALIB 
DAN MERINGANKAN SIKSANYA 




HADITS KE-125: 


s>t, <•- • > 


C U :jJUj ft &l JV3 lie. 

:j\J dU &Z* & 

4 j %\ 4 tit SfjJj jU ^ 

jffll & jiiVt 

i_>Vj l* :jLajSll <— IT* :<j 

MU, 


Al-Abbas bin Abdul Muthallib m berkata 
kepada Nabi $§, "Mengapa Anda tidak 
menolong pamanmu, padahal dia yang 
melindungimudan marah demi membelamu?" 


Beliau bersabda, "Dia berada di tepian 
neraka. Seandainya bukan karena aku, dia 
tentu sudah berada di dasar neraka." 43 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Kisah Abu Thalib (40)) 

- Penjelasan 

ul Uyt : Melindungi, menjaga, dan 

membelamu. 

: Air menggenang di tanah hingga 
sebatas mata kaki, selanjutnya kata ini 
digunakan secara majaz untuk api. 


HADITS KE-126: 


4jl lit 4Jdl 0^*11 J,\ doai- -VH 

<ii* &\ & $\ y* 

4 J^45 j£ 11115 : j\i 

j\iil ^ 

i_jU i* ijUojSil <— Jb, (-tbs' 

(v-JU» 


Abu Sa'id Al-Khudri m mendengar Nabi 
ketika beliau bercerita di sampingnya. 
Beliau menyebutkan tentang pamannya (Abu 
Thalib). Beliau berkata, "Semoga syafaatku 
bermanfaat baginya pada hari kiamat." 
Maka, dengan syafaat beliau itu, Abu Thalib 
berada di tepian neraka, di mana air neraka 
(yang mendidih) mencapai kedua mata 
kakinya dan membuat bergolak otaknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Kisah Abu Thalib (40)) 


43 Ini menunjukkan bahwa hanya iman dan takwa yang 
dapat menolong kita dari api neraka. Bukan ayah, anak, 
paman, atau ibu kita. 


123 



PENGHUNI NERAKA YANG PALING 
RINGAN SIKSANYA 


(U^L. Jw <_j\j H I v-jUS* YA :<_j (_SjL»yJl <»^»-S) 


HAD ITS KE-127: 


l$~>\ Cou J w :Jl3 ^ ^UacJl -WV 

p\ >f 5>? Sj : Jit fLj 

i # jS ^ 

■> i |-> < "• {«• 2^1" 

AXUi l^Lo jjb 0 

(jUlj iii-l iiso i_>L o^ :,jlS J\ wits” A^ (jjjUwlI 4>-^.t) 


Nu'man bin Basyir mendengar Nabi ^ 
bersabda: "Penghuni neraka yang paling 
ringan siksanya adalah seseorang yang 
kedua telapak kakinya dipakaikan sandal 
(dan neraka), kemudian otaknya mendidih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51 )) 


Penjelasan 

il.ii U? 2 H : Telapak kaki yang tidakmenyentuh 
tanah ketika beijalan. 


Amru bin Al-Ash mendengar bahwa Nabi 
bersabda secara jelas dan terang-terangan, 
"Sesungguhnya keluarga Abu (fulan)— 
Amru menjelaskan di dalam kitab putihnya 
Muhammad bin Ja'far— bukanlah dari para 
waliku (penolongku). Sesungguhnya waliku 
adalah Allah dan orang-orang saleh dari kaum 
mukminin.Akan tetapi, mereka (keluarga Abu 
fulan) masih memiliki tali silaturahmi yang 
aku tetap akan menyambungnya dengan tali 
silaturahmi itu /" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adah" (78), Bab: 
Menyambung silaturahmi dengan 
penyambungnya (14)) 

Penjelasan 

UDtl : Rahim disamakan seperti 
tanah ketika dibasahi dengan air hingga 
memunculkan bunga dan buah, buahnya 
yang indah terlihat, ia menumbuhkan cinta 
dan ketulusan, sementara ketika dibiarkan 
saja tanpa disirami, tanah akan kering dan 
tandus, sehingga hanya akan menumbuhkan 
permusuhan dan pemutusan hubungan. 


BERWALI KEPADA KAUM MUKMIN 
DAN BERLEPAS DIRI DARI MUSUH 
MEREKA 

HADITS KE-128: 

Co J i :Jli tjtfliJl -\TA 

jT ol 

J5)l & d\ .JUji sii J\ 

S 4? fS i&P 1 

^ ^ i 


ADANYA SEBAGIAN MUSLIM 
YANG MASUK SURGA TANPA SIKSA 
DAN HISAB 

HADITS KE-129: 

4A)I C» j u +* :J\5 # jijb (jl ilo X> 

s' ■ *.* •* S - ^ ' ii , - - 

& J^-4 

j4jUI owjI .tgfejT-j uJI J jjum |oJb o 

.jJi IB 


124 



i ^ ♦ . > • i ^ 

&} ***>' *£> ^w3 :ojjyb jjl J15 
4131 £il 4jjl U ijwd c4^if> 5 ja> 

j»\5 (*J pfe Aji^l ffc+Ul :J\J t|»4^a o' 
O' 433' 4A1' 'i : J^ jLiSl' J»a 

U& &2^ : jlifl «jl& ^ 

Jj*{« llil J»-»j uIj 0. ijlJjJl v-jIiS" A\ :j i^jUJI <>-^>-i) 

(v-j\ ....->- jOU liit 


Abu Hurairah menceritakan, "Aku mendengar 
Rasulullah H§ bersabda, 'Serombongan 
umatku masuk surga. Mereka 70 ribu, 
wajah mereka memancarkan sinar seperti 
sinar rembulan di malam purnama/" Abu 
Hurairah mengatakan, "Maka, Ukkasyah 
bin Mihshan Al-Asadi berdiri seraya 
mengangkat sejenis kain wol dan berujar, 
'Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar 
Dia menjadikanku di antara mereka/ Nabi 
lantas berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah dia di 
antara mereka/ Lantas seorang lelaki Anshar 
berdiri dan berujar, 'Ya Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah agar menjadikanku di antara 
mereka/ Nabi menjawab, 'Kamu telah 
didahului Ukkasyah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar " (81), 
Bab: Tujuh puluh ribu yang masuk surga tanpa 
dihisab (50)) 


Penjelasan - 

: Pakaian bergaris putih dan hitam, seakan 
terbuat dari kulit macan. 


HADITS KE-130: 
1*. V 5.1 .1 


fje . d ^ | | i ^ • i • ^ ^ 

4l)i A*9 43)1 O' d<jA> “ff* 

- > • - si » s*‘\ , s\* ' 

OjXmm j»a 4i2M t yL»» J uJ :JI3 tfJuaj 4JL& 

•M* * 


( jil uj!( ^jipi ub\ aIiJ^ ji «ii3i 

p^ljl Ji-Ju Si ‘Uoxj 0>T 5j^w»U£a 

J^» 

(jUIj U«0 i_)L o\ :<3b jJI ul^* A\ :j A^y*-') 


Sahal bin Sa'd meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Sungguh dari umatku 
ada 70 ribu atau tujuh ratus ribu (perawi 
tak tahu kepastian di antara keduanya) 
masuk surga dengan berhimpitan. Sebagian 
menggandeng yang lain, yang pertama dari 
mereka tidak masuk hingga yang terakhir 
masuk. Wajah mereka bagaikan rembulan 
pada malam purnama." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51 )) 


HADITS KE-131: 

^giJl UJlC :JlJ jj jj! <£oj^ -)Y*) 

gp c^> jiSS isj fLj &. &\ Ji 

4*# jlai ^SJl} 4 jw ^3|3 ‘0^L>»j' 

O' jui bl^w* coljj 

- J 

4 I T*- t* -i if ^ i S 

'■** «^i 

^5' j Jlal « gisT iSip coVjl 

$i\ li i^r isip ^ 

OjU^ vSf 0 ^ 


125 



*iiu &i i2s3j ^ d 

Ji tfl P Vj4 fi H£ ofjj 4>& 

Sj djj&j S jjjjl |U : jul ijjjy aILc. 4&1 

{.U3 Jpj Ojj^=w Vj Oj*/~i 

T*fo j^j U Ul jL^I jlll ^ ^ 
ai^ : jvil ?UI jLfel : jUl >1 fill j£ : jll 

5» 

(ijji |J oU It : lJJ I oU5* V\ 


Ibnu Abbas ?@ berkata, "Nabi jg keluar 
menemui kami lalu beliau bersabda, 'Telah 
ditampakkan kepadaku umat-umat, maka 
aku melihat seorang nabi lewat bersama 
satu orang, seorang nabi bersama dua orang 
saja, seorang nabi bersama sekelompok 
orang, dan seorang nabi tanpa seorang pun 
bersamanya. Lalu, tiba-tiba ditampakkan 
kepadaku kumpulan manusia yang banyak 
memenuhi ufuk, aku berharap mereka 
adaiah umatku. Namun, dikatakan padaku, 
'Ini adaiah Musa dan kaumnya.' 

Lalu dikatakan pula kepadaku, 'Lihatlah di 
ujung sebelah sana.' Ternyata aku melihat 
ada sekumpulan orang yang sangat banyak, 
kemudian dikatakan lagi padaku, 'Lihat juga 
yang di sebelah sana.' Ternyata aku juga 
melihat ada sekumpulan orang yang sangat 
banyak lagi. Lalu dikatakan padaku, 'Ini 
adaiah umatmu, dan bersama mereka ada 
70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa 
hisab.' 

Setelah itu, orang-orang bubar dan belum 
sempat ada penjelasan kepada mereka 
sehingga para shahabat Nabi saling 
membicarakan hal itu. Mereka berkata, 
'Adapun kita dilahirkan dalam kesyirikan, 
tetapi kita beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Mungkin mereka adaiah para 


anak cucu kita.' Lantas peristiwa tersebut 
sampai kepada Nabi, lalu beliau bersabda, 
'Mereka itu adaiah orang-orang yang tidak 
pernah bertathayur (menganggap sial 
sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak 
pernah meminta untuk diruqyah, tidak mau 
menggunakan kay (pengobatan dengan 
besi panas), dan kepada Rabb merekalah 
mereka bertawakal.' 

Lalu Ukasyah bin Mihshan berdiri dan 
berkata, 'Apakah aku termasuk di antara 
mereka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Ya.' Kemudian yang lainnya berdiri lalu 
bertanya, 'Apakah aku juga termasuk di 
antara mereka?' Beliau menjawab, 'Ukasyah 
telah mendahuluimu dalam hal ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Barang siapa tidak diruqyah (42)) 

---Penjelasan — 

: Banyak orang dari kejauhan. 

6jji S : Mereka tidak merasa sial karena 
burung-burung seperti yang dilakukan 
orang-orang Jahiliyah. 

Ojt rM ^ • Tidak meyakini kesembuhan dalam 
pengecosan seperti orang-orang Jahiliyah. 

byJS. S : Tidak meminta diruqyah. 


HADITS KE-132: 


£ & : jll lyu** 4&i JbS. iL\£ -\TS 

f JC5 $ £ fbj & &\ Ji ^Ji 

: jil -.nil #1 ^ J-Z jf 

: jvl :0il &\ \JjLS jl 

:UiS Slil ^l Jlai, l^j^su O' 

1^6=3 tfjrj'i sSjJlj : JU 

Si 1#^; S tiii Sf d&i .*Iii jif Oil 


126 



H\ ipl jii 4 fill Uj Ixu ^ 
stipt spb£ jl opjl jjiJi P £ 5 U£il 

>s‘l Jp p a 

(yjJ-l ouS" 1° : 0^* j)l i-A-^" A\ : j ^jUwJt 


Abdullah bin Mas'ud menuturkan, "Suatu saat 
kami bersama Nabi dalam sebuah hunian dari 
tanah Hat. Tiba-tiba beliau berujar, 'Puaskah 
kalian menjadi seperempat penghuni surga?' 
'Ya/ jawab kami. Nabi berujar lagi, 'Puaskah 
kalian menjadi sepertiga penghuni surga?' 
'Ya/ jawab kami. Nabi berujar lagi, 'Puaskah 
kalian menjadi separuh penghuni surga?' 'Ya/ 
jawab kami. Nabi bersabda, 'Demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku 
berharap kalian menjadi separuh penghuni 
surga, dan surga tak dimasuki selain seorang 
muslim. Perbandingan kalian di antara 
pemeluk kesyirikan tak lain hanyalah seperti 
rambut putih di kulit sapi hitam.' Atau dengan 
redaksi, 'Seperti sehelai rambut hitam di kulit 
sapi merah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Bagaimana penghimpunan (45)) 


FIRMAN ALLAH KEPADA ADAM, 
KELUARKAN ORANG YANG MASUK 
NERAKA DARI TIAP 1000, 999 
ORANG 


HADITS K.E-133: 


* * 


4AM J13 : jl3 <Xa m i vioai- -VfT 

: jpl fSl I* :&\ jp &\ 

: jp : JVl Q j£-\j ibLij 

<ca 3I : J13 jli31 liou lij : JlS tjliJi dou 

* ' • --I. T ; .. 5 - •»., - «- 

alljJ *04?*“^} A XuO j 


ijJSJ oli gaZj 

Lai, 4)1 oilft ,Li Uj 

iuS aJf jp u; $ul &,$ 
& ykj # 5u ^ = ji» ? jijii 

uip : ji .#i jii iii if £1# 

4)i 

^ 5i JaI JJbJi l^i jl 

jl i&H\ jp 1 aU A jUJiil opJl pf 

4jlj ij) A\ !|^ A^>i) 


Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah ^ 
bersabda, "Allah berfirman, 'Hai Adam.' 'Baik 
dan aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, dan 
seluruh kebaikan di tangan-Mu/ jawab Adam. 
Allah melanjutkan, 'Datangkan utusan-utusan 
neraka.' Adam menjawab, 'Berapa utusan 
neraka?' tanya Adam. Allah menjawab, 
'Setiap seribu orang, datangkan sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan orang/ 

Dan ketika itulah anak kecil menjadi beruban 
karenanya, sebagaimana ayat, 'Dan setiap 
orang yang hamil melahirkan bayinya, 
dan kau lihat manusia mabuk padahal 
sebenarnya mereka tidak mabuk, hanya 
karena siksa Allah sedemikian dahsyatnya.'" 
(QS. Al-Hajj, 2). 

Yang demikian menjadikan mereka gusar 
sehingga para shahabat bertanya-tanya, 
"Wahai Rasulullah, siapa di antara kami 
yang termasuk dijebloskan ke neraka itu?" 
Nabi menjawab, "Tenanglah kalian, sebab 
jika Ya'juj dan Ma'juj dimasukkan neraka 
sebanyak seribu, dari kalian hanya satu." 


127 



Selanjutnya beliau bersabda, "Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
aku berkeinginan sekiranya kalian menjadi 
sepertiga penghuni surga." 

Abu Said berkata, "Lantas kami .pun 
memuji Allah dan bertakbir. Kemudian Nabi 
bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, sungguh aku berharap jika 
kalian menjadi separuh penghuni surga, dan 
permisalan kalian dibandingkan umat lainnya 
hanyalah bagaikan sehelai rambut putih di 
kulit sapi hitam atau bagaikan belong hitam 
di lengan keledai.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Firman Allah Ta'ala "sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu 
kejadian yang sangat besar ( dahsyal )" (51 )) 

- Penjelasan 

CijJl : Belang putih atau sesuatu berbentuk 
bulat tanpa bulu yang ada di kaki bagian 
depan keledai. 


128 



BAB 2 
THAHARAH 


WAjIB BERSUCI UNTUK SHALAT 


HADITS KE-134 


4ic- sJjJa dox*- -\rt 

^ &\ j# * :jis 4>| 

lil 

(s^Lall v'i T : jJ-' '* :j cSjUJI Aj-^J-I) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
M, beliau bersabda: "Allah tidak menerima 
shalat seseorang di antara kalian jika 
berhadas hingga ia berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Air yang Menggenang" 
(90), Bab: Shalat (2)) 


TATA CARA WUDHU YANG 
SEMPURNA 


HADITS KE-135 


gUU led jilt J jUic. dox>. 

&&& xtjb isudr jp 

£ ** 


Jil -j 

j* :fLj jll 

Ufe* d)a3t Si oi^isj Jd> p (la 

. •; • " ? -S t- * .i 

Xjj pxu U aJ ^i£. 


(IJ^b Is^b <_>\j f l ijliS” i 

Utsman bin 'Affan meminta diambilkan 
bejana (berisi air). Lalu ia menuangkan pada 
telapak tangannya tiga kali dan membasuh 
keduanya. Kemudian ia memasukkan tangan 
kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke dalam hidung 
dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh 
wajahnya dan kedua tangan hingga siku tiga 
kali. Kemudian mengusap kepala. Kemudian 
membasuh kedua kakinya hingga kedua 
mata kaki tiga kali. 


Setelah itu ia berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Barang siapa berwudhu seperti 
wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat dan 
tidak berbicara antara keduanya, maka akan 
diampuni dosanya yang telah lalu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Wudhu 
tiga kali, tiga kali (24)) 


129 



TATA CARA WUDHU NABI 
MUHAMMAD $ 

HADITS KE-136 


J~- *>) o* *** -vrc 

jp US'S cfLj *2* & *£3\ ;>j 

v j3Ji £>; j&f j2 <&i v j23i ^ 

o\l> *5& y£L\j <&&, \j 

•SS- * f -f si I»vl* ■* " • - •? 

jo j* OJo Jm£> pj «l» jw 9 Jo J^ol 

_ 

C# JJSB £.& i Jo jiSt fS itffy jl jl 

Oi^' ^ •sVS §* j?!j 

Jl yL TA obT l 4>pl) 


Penjelasan 

JJSll : Wadah minum, baskom, gelas, atau 
semacam tungku terbuat dari kuningan atau 
batu. 

: Mengeluarkan kotoran yang ada di 
hidung setelah menghirup air. 


ISTINTSAR DAN ISTIJMAR 1 DALAM 
JUMLAH GANJIL 

HADITS KE-137 

^Jlc- 4jj! ^jJI ^ sJjJa fcio^p- -\rv 

#*il $Sj chilis fejj ^ : jll iif fLj 

w>b to :>^]1 t :j JjImJI ^>1) 


'Abdullah bin Zaid pernah ditanya tentang 
wudhu Nabi $§. la pun meminta diambilkan 
satu gayung air, kemudian memperlihatkan 
kepada mereka cara wudhu Nabi $jj. la 
menuangkan air dari gayung ke teiapak 
tangannya lalu mencucinya tiga kali. Kemudian 
memasukkan tangannya ke dalam gayung, 
lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air 
ke hidung lalu mengeluarkannya kembali 
dengan tiga kali cidukan. 

Kemudian memasukkan tangannya ke dalam 
gayung, lalu membasuh mukanya tiga kali. 
Kemudian membasuh kedua tangannya dua 
kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap 
kepalanya dengan tangan; mulai dari bagian 
depan ke belakang dan menariknya kembali 
sebanyak satu kali. Setelah itu membasuh 
kedua kakinya hingga mata kaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci kedua kaki sampai mata kaki (39)) 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi jg 
bahwa beliau bersabda: "Barang siapa 
berwudhu hendaklah mengeluarkan (air 
dari hidung), dan barang siapa beristijmar 
dengan batu hendaklah dengan bilangan 
ganjil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membersihkan hidung dengan air dalam 
wudhu (25)) 

- Penjelasan 

: Mengusap bagian najis dengan batu- 
batu kecil. 

: Batu yang digunakan untuk 

membersihkan najis berjumlah ganjil, 
mungkin satu, tiga, atau lima. 


1 Istintsar adalah mengeluarkan air dari hidung untuk 
membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Sedangkan 
Istijmar adalah mengusap tempat najis setelah buang air 
kecil atau besar dengan beberapa batu kecil. ( Shahm Al- 
Bukh&ri Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqil 


130 



HADITS KE-138 

3jSl Cf & J} -VTA 

bj :JV5 

oU^JLii oj# &S U,jHl j, 

j*? ?- * * - 

Jfc CwJ 

^riM <i«i» " ijiil »Jb >— ibS" oA :j *^>-1) 

(*V« 


Abu Hurairah age meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Jika seseorang dari 
kalian terbangun dari tidurnya hendaklah 
berwudhu' dan beristintsar (memasukkan air 
ke hidung dan mengeluarkannya) karena 
setan tidur pada pangkal hidungnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya (11)) 


KEWAjIBAN MEMBASUH KEDUA KAKI 
SECARA SEMPURNA 

HADITS KE-139 

ua (JV5 * J+s. ji au\ vi -\t\ 

hjZ issjf jij a-^sS 

«■» * I 

&5 jf <& 

( r UJL l j^ ujU r ipJUJl i— >US” y* :j 


mengusap kaki kami. Maka Nabi jjg berseru 
dengan suara yang keras: 

"Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh 
air wudhu), akan masuk nerakal" Beliau 
menyerukan itu hingga dua atau tiga kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: 

Mengangkat suaranya dengan ilmu (3)) 

Penjelasan 

UiISjf : Meliputi kami. 

J o : Kata untuk siksa dan kebinasaan. 

: Jamak iLiZ. yaitu bagian belakang kaki 
yang diikat tali sandal, atau celaka bagi para 
pemilik tumit yang lalai dalam membasuhnya 
saat wudhu, atau hanya tumit saja yang 
dikhususkan akan mendapatkan siksa. 


HADITS ICE- 140 

' \ * iS|i^ i>' ' . I i • . " 

d \y^\ : JlSa # 

jjj : jli jlllj aIIc . <Ull 

(i_jIa&S|I J— £• v-»U ^ l : (j (jylivJt 


Abu Hurairah pernah melewati orang-orang 
sedang berwudhu di tempat wudhu, ia 
berkata, "Sempurnakanlah wudhu kalian! 
Sesungguhnya Abul Qasim bersabda, 
'Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh 
air wudhu), akan masuk neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci tumit (29)) 


Abdullah bin Amru berkata, "Nabi $§ pernah 
tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan 
yang kami lakukan, lalu beliau dapat 
menyusul kami. Ketika itu waktu shalat sudah 
hampir habis, kami berwudhu dengan hanya 


- Penjelasan - 

ijttiM : Wadah yang dipersiapkan untuk 
bersuci. 

: Menyampaikan air di tempatnya 
dan memenuhi hak setiap bagian tubuh. 


131 



ANJURAN MEMPERPANJANG CAHAYA 
MUKA DAN KAKI BEKAS WUDHU 


HADITS KE-141 


' \ li- **' . .. ***** i * • - 

<j| :Jl3 «U£> 4Ul S -\l\ 


b\ by* fLj *3* ^Jl <14: 

jiJlj J-2ii <_jL r <_)b£* t 

{ jijl 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi jg bersabda: 'Sesungguhnya umatku 
akan dihadirkan pada hari kiamat dengan 
wajah dan kaki bercahaya putih berseri-seri 
karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara 
kalian bisa memperpanjang cahayanya 
hendaklah ia lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu " (4), Bab: 
Keutamaan wudhu, dan yang memancarkan 
cahaya dan pengaruh wudhu (3)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Sekiranya tidak 
memberatkan umatku atau manusia, 
niscaya aku akan perintahkan mereka 
untuk bersiwak setiap hendak shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "3 um'at" (11), Bab: 
Bersiwak pada hari Jum'at (8)) 


HADITS KE-143 

Owji :J\5 4JL& 4Jdl -MY* 

** — 

At* •" ^ # T + ji.j ? ^ - 5». 

4jO 4*3 ^ :Jjju <»A*j 

( jll uij vr i 


Abu Musa m berkata, "Aku menemui Nabi 
£jg dan aku dapati beliau sedang menggosok 
gigi dengan siwak di tangannya. Beliau 
mengeluarkan suara, "ug, ug" sementara 
kayu siwak di mulutnya seolah ingin muntah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Bersiwak (73)) 


Penjelasan -Penjelasan- 

»jt : Jamak jl\ artinya memiliki kulit putih di . Bersiwak. 

dahi. 

fUL : Muntah. 

odJ& : dan kata yaitu putih di kedua 

tangan dan kaki. 


HADITS KE-144 


SIWAK 


HADITS KE-142 

Jjij Sf ol* &l & j ij & J\ -\W 

Jp J4.T ifajf :jvl ;Lj 43£ <ii 

j? £ jp j? 

^ JIjmJI ub A :4 a^ 1 ul^ \\ ^>1) 


U. Jill Ji ^iii 51? ja UJii <*J^ -mi 
iipu Jb jijii ^11 ^ pis i'ii fLj 


Hudzaifah berkata, “Nabi^jika bangun pada 
malam hari, beliau membersihkan mulutnya 
dengan siwak." 


132 



(HR. Bukhari, Kitab: " Wudhu " (4), Bab: 
Bersiwak (73)) 

--Penjelasan 

: Memijat, membasuh, atau menggaruk. 


TUNTUNAN FITRAH 

HAD ITS KE-145 

cAJL& <Ull £S£j • *"\t^ 

r^iit :jvl ij&j Alt 4&i 

LJCJj <j&L| :3^kiJI ^ 

Ojlijl jflsJ cjlllWl jLiib j 

jja* (_>U nr i_jbS” VV : j ijJjiiOl 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda: (Sunah-sunah) Fitrah itu 
ada lima, atau lima dari sunah-sunah fitrah, 
yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, 
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan 
mencukur kumis." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memotong kumis (73)) 

Penjelasan - 

iisil : Memotong kulit yang menutupi pucuk 
kemaluan lelaki dan memotong sedikit 
kulit di bagian luar kemaluan wanita yang 
bentuknya seperti biji atau jengger ayam. 
Khitan bagi lelaki disebut i'dzar sementara 
untuk wanita disebut khafadh. 

SliJulVl : Menggunakan silet saat mencukur 
rambut kemaluan, maksudnya bulu-bulu di 
atas dan di sekitar kemaluan lelaki, juga bulu- 
bulu di sekitar kemaluan wanita. 


HAD ITS KE-146 


*T ' <i.i ? * fit ' _ 

££> J+& -M^ 


<uU> aUI 

* # i 


1 y£\j Jth i \/j Ij \jh \± : j\l 


Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi £g, beliau 
bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik: 
panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis 
kalian!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memotong kuku (64)) 

Penjelasan 

U& : Yaitu biarkan jenggot melebat. 

: Jamak fck yaitu rambut yang tumbuh di 
bawah pipi dan dagu. 

\J*- f : Cukurlah. 


HADITS KE-147 


j\5 :JlS (U 4 I& 4JJ1 -MV 

ojljlil :fLj &\ &> 4AJ1 

jjtJJl \yis-\j 


Ibnu Umar <8§ berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: "Cukurlah kumis kalian dan 
biarkanlah jenggot kalian (panjang)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memanjangkan jenggot (65)) 

Penjelasan 

\jLf\ : Bersungguh-sungguhlah dalam 

mencukumya. 


133 



,jJj| \yA : yaitu melebatkan jenggot. 


HADITS KE-149 


ADAB BUANG AIR 


HADITS KJE-148 

& &\ fytfh oji J\ && -MA 

JQlSll fsgf iSj jjSl Sf 

S&Jj aij^JGs V} M 

jk*# ft£jl fliJl Gail :oJ{ J\ j\i 

jus aiii^ij J oLai J3 c44 

A^ijll Jit *XJ <_Aj fA :S^LoJ 1 t-jbS” A : j cSjUiJl 

fliJt Jftij 


AbuAyyubAI-Anshari as meriwayatkanbahwa 
Nabi |g bersabda: "Apabila kalian buang air 
maka janganlah menghadap ke arah kiblat 
dan jangan pula membelakanginya. Tetapi 
menghadaplah ke timur atau ke barat." 

Abu Ayyub berkata, "Ketika kami datang ke 
Syam, kami dapati tempat buang air (WC) 
dibangun menghadap kiblat. Maka kami 
alihkan dan kami memohon ampun kepada 
Allah Ta'ala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Kiblatnya penduduk Madinah , Syam , dan 
Negeri Timur (29)) 

Penjelasan 

: Tanah sepi untuk membuang hajat. 


. ^ i ^ J|«» . , ^ / • J# . • «** ^ • / 

4)1 4jJi - \W 

jp 6Jul ill j&Z Cu Si =o A $ & 
cG % Jjuiii jJL‘i 5*1 

fLj *3* iiitt in cJ^ aa cG 

jjfAiUi cG ^ J a rSS y&J Jp 

(cS-M JyM (>* v— »VsS* t : j A»y».t) 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 
i§§ bahwa ia berkata, "Orang-orang 
mengatakan, 'Jika kamu duduk buang hajat 
maka janganlah menghadap kiblat atau 
menghadap ke arah Baitul Maqdis.' 

Maka Abdullah bin Umar berkata, "Pada 
suatu hari aku pernah naik atap rumah milik 
kami, lalu aku melihat Rasulullah ^ di atas 
dua bata sedang buang hajat menghadap 
Baitul Maqdis." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wudhu " (4), Bab: Buang 
air besar di atas dua bata (WC) (12)) 

--Penjelasan--- 

fcjlJl : Batu-bata untuk membangun tembok. 


HADITS KE-150 

(U 4 JL& 4)1 4)1 XS> -\o* 

_ - 1 - . ,1 s ' • <' f • t 7 ,- 

C~j tij 3 ^ j* 

^ fLj £* &\ & M <4? 

pii» 

(o^)l J ) rfsll uli \t t ;J ijjlAJl 


134 



Abdullah bin Umar berkata, "Aku pernah 
naik di rumah Hafshah karena ada keperluan. 
Maka aku melihat Rasulullah buang hajat 
membelakangi kiblat menghadap Syam." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Buang 
air besar di atas dua bata (WC) (14)) 


LARANGAN BERISTINJA* DENGAN 
TANGAN KANAN 

HADITS KE-151 


MENDAHULUKAN TANGAN KANAN 
DALAM BERWUDHU DAN LAINNYA 


HADITS KE-152 

4jjl -\&? 

ufesj Jb 4 £%\ fa & 

& 4ili» ‘1 

i^^)l j j i «~.D ljL n i »jb5 * 1 - j 4j>^>i) 

(Jl*«j 


* .» « - 


4AJl -\0\ 


4 Jjs VI 6 > bj :fLj 

Vj 4^ gft JLu VI sVit ji lag «*u}i 


^.4-J 

^C- i_jL \A <— >bS” 1 Aj-^i-t) 


Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya 
ia berkata, "Rasulullah jg telah bersabda: 
'Jika salah seorang dari kalian minum, maka 
janganlah bernafas di dalam gelas. Dan jika 
kencing janganlah menyentuh kemaluannya 
dengan tangan kanannya dan jangan 
membersihkan dengan tangan kanannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Larangan cebok dengan tangan kanan (18)) 


Aisyah berkata, "Nabi jg suka memulai dari 
sebelah kanan saat mengenakan sandal, 
menyisir rambut, bersuci, dan selainnya 1 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mendahulukan yang kanan dalam wudhu 
dan mandi (31)) 


Penjelasan — 

: Memulai segala tindakan dengan 
tangan kanan, kaki kanan dan sisi kanan. 

: Cara beliau mengenakan sandal. 

: Cara beliau menyisir rambut dan jenggot. 
: Cara beliau bersuci. 


ISTINJA* DENGAN AIR 


2 Befdasarkan hadits-hadits yang ada, para ulama berbeda 
pendapat mengenai larangan menghadap kiblat dan 
membelakanginya saat buang hajat Sebagian ulama 
melarang secara mutlak, sebagian membolehkan secara 
mutlak, dan sebagian yang lain membuat rincian. jika 
dilakukan di tempat terbuka maka dilarang, dan jika 
dilakukan di tempat tertutup maka dibolehkan. Pendapat 
yang terakhir ini mengompromikan antara hadits yang 
melarang, yaitu hadits Abu Ayyub Al-Anshari ffit dan 
hadits yang membolehkan, yaitu hadits Abdullah bin 
Umar ®. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat 
di antara ulama bahwa jika beberapa hadits itu dapat 
dikompromikan maka tidak boleh meninggalkan salah 
satunya, bahkan wajib mengompromikan riadits-hadits 
tersebut dan mengamalkan semua kandungan isinya. 
Sedangkan dalam masalah ini, sangat mungkin sekali 
untuk mengompromikan hadits-hadits di atas. (Imam An- 
Nawawi: Al-Minhij Syarah Shahth Muslim 3/1 52) 


HADITS KE'153 

4&l Jj-lj 5^ 

sjiSj fVij UI j/S ;Vii pj P 

, A. *■ , • 

rUb juLi ‘o jU 


3 Maksudnya semua perbuatan yang baik dan bersih, 
bukan perbuatan yang kotor seperti istinja' (cebok) yang 
dianjurlcan melakukannya dengan tangan kiri dan masuk 
WC yang dianjurkan untuk mendahulukan kakl kiri. 
( Shahth Al-BukhSrt Tahqiq Dr. Musthafa Dib At-Bugha) 


135 



e-lil SjuJI J/- \Y l :j ^UJI 4^»l) 

(tl^dw^l j 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
masuk ke dalam WC untuk buang hajat, 
lalu aku dan seorang temanku membawa 
bejana berisi air dan tongkat (beliau), untuk 
beristinja.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membawa tombak kecil dan air ketika cebok 
(17)) 

Penjelasan 

: Buang air besar, maksudnya di sini 
tanah lapang. 

: Wadah kecil terbuat dari kulit untuk 
menimba air, jamaknya <^d. 

• yZ - : Tongkat diujungnya terdapat tombak. 


Penjelasan 

3J3 : Keluar ke tanah lapang, kata ini 
kemudian menjadi kiasan untuk buang hajat, 
seperti halnya kata khala'. 


HAD ITS KE-155 


si Si" i.i •" • - „ 

cjfj : jlil ft! ft aJI £1^ 

(t-ilii-l ^ S^Loll >-j\j f e li^Loll ulif A :j (jJjliiJI 


Diriwayatkan bahwa Jarir bin Abdullah kencing, 
lalu ia berwudhu dan mengusap dua sepatunya 
lalu berdiri shalat. Maka hal itu ditanyakan 
kepadanya, ia lantas menjawab, "Aku pemah 
melihat Rasulullah jg berbuat seperti ini." 4 


MENGANTARKAN AIR UNTUK 
ISTINJA’ 

HADITS KE-154 

Coa>- -Not 

s Uj u$ iSj jiij jin 

■f !"♦ 

i)— »W- »-Ai ijbS’ l :j 

(JjJ> 


Anas bin Malik berkata, "Jika Nabi g§ buang 
hajat aku selalu mengantarkan air sehingga 
beliau bisa bersuci dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (A), Bab: Hal-hal 
tentang membersihkan kencing (56)) 


4 Menurut ulama fikih, mengusap khuff (sepatu) merupakan 

rukhshah (kemurahan) yang diberikan Allah kepada 

hamba. Dalam masalah mengusap sepatu disyaratkan 

beberapa hal berikut Ini: 

1. Tatkala memakainya, ia dalam keadaan suci dari 
hadats. 

Nabi pemah berkata kepada Mughirah bin Syu'bah 
tatkala ia hendak melepas kedua khuf beliau untuk 
membasuh kedua kaki beliau saat berwudhu: 
“Marian keduanya, karena aku memakainya dalam 
keadaan suci." Kemudian beliau mengusap baglan 
alas khuf (sepatu) beliau .* (HR Muslim) 

2. Mengusap khuf dilakukan hanya saat berhadats 
kecil saja. 

Shafwan bin Asal menceritakan, Rasulullah jg 
pemah memerintahkan kami — jika kami sedang 
dalam perjalanan — untuk tidak melepas khuf 
selama tiga hari tiga malam kecuali karena mandi 
ianabat (junub), tetapi tidak perlu dilepas karena 
byang air besar, air kecil, dan tidur.* (HR Ahmad: 
IV/239. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani) 

3. Menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, yaitu 
sampai mata kaki. 

4. Khuf tersebut harus tebal sehingga tidak 
memperlihatkan kulitnya. 

5. Diperbolehkan mengusap khuf dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan oleh syariat Bagi orang 
mukim (bukan musafir) waktu pengusapannya tidak 
melebihi sehari semalam. Dan bagi musafir tidak 
melebihi tiga hari tiga malam. 

Ali n berkata, “Rasulullah jg menentukan tiga 
hari tiga malam untuk orang musafir, dan sehari 
semalam untuk orang mukin.’l HR Muslim) 

6. la tidak melepas khuf tersebut sebelum berakhir 
masa beriakunya. Bila ia melepasnya maka ia wajib 
wudhu dengan membasuh kedua kakinva. 

7. Khuf yang dikenakan harus mubah, bukan hasil 


136 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat", Bab: Shalat 
dengan memakai sepatu.) 


H ADITS KE-156 


tj* £^3 aAc. ty^ai tpU ejbb » jj*JI 

^ 0 ^ . 

• '•‘it l "i" * *’*’*>%'* * 1 * 

Jp UbjX5 

£^JLt >_A> IA itySajS l ^SjIpxJI 


2- •■'ti 


li ^13 ui ^ :j\s <&i; *15^. -w 

•»** 

•:! -f 1- > sfr *,-« -? »T- *i., 

caL-v j»jg AJ»Um< <J\3 <(^U£> Ju-y AJlfr 4JJ\ 

OJUUb <JU3 t|*£=A>l |>jJu US ^IaS Jaul»- 

pj3 A»>A& t AXipxfl ^|jwu uULj 

JhIO JjJl u>L uils^* l 4^>1) 

( JajU-\j j»— i)l_j 


Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan dari 
Rasulullah bahwa beliau keluar untuk 
buang hajat, lalu Al-Mughirah mengikutinya 
dengan membawa bejana berisi air. la 
menuangkan air untuk beliau ketika selesai, 
beliau pun wudhu dan mengusap sepasang 
sepatunya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengusap dua khui (48)) 


Hudzaifah berkata, "Aku berjalan-jalan 
bersama Nabi $§, beliau lalu mendatangi 
tempat pembuangan sampah suatu kaum 
di balik tembok dan kencing sambil berdiri 
sebagaimana kalian berdiri. Aku lalu menjauh 
dari beliau, namun beliau memberi isyarat 
kepadaku agar mendekat, maka aku pun 
mendekat dan berdiri di belakangnya hingga 
beliau selesai.". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Kencing 
di samping teman dan berlindung dengan 
dinding (61)) 


- Penjelasan 

py i&lL : Tempat sampah. 

JSiU-: Tembok. 

L* d>±2i\j : Lalu aku pergi memojok. 


HADITS KE-157 


4)\ jjij & -^eV 

Ixo li ^ ‘jai-y Ajlfr 4jjl jjo? 


ghashab (mengambil barang orang lain tanpa 
Bermaksud untuk memilikinya), dan bukan pula 
basil curian. 


Penjelasan - 

jjlSL : wadah kecil terbuat dari kulit untuk 
•j *. 

mengambil air, jamaknya ^tSi. 


HADITS KE-158 


^ : j\i Xouu duj> -)0A 

Vj3u> U :JVas * .jJLm aJlc- 4JJI 

4JJl Jjoj jliajll ‘ojlS*)!! A>- 

^3AS 4JJ1 

« ^ i/"' • J .1 ^ j # T ^ 

14*2 <>? °-4 r/v, oxj 

*3 * ja ; ju sciUhl 

jtJ 4«u»» Jp £v*v#J «»^LaU 1^3^ 

t«il J S^Ldll uL V :i^La)l ulsf A .’() JjIaJI *^>1) 

(s^Lh 


Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah 
bersama Nabi jg dalam suatu perjalanan, 
beliau bersabda, 'Wahai Mughirah, ambilkan 
segayung air.' Aku lalu mencarikan air untuk 


137 



beiiau, dan Rasulullah ^ pergi menjauh 
sampai tidak terlihat olehku untuk buang 
hajat. Saat itu beiiau mengenakan jubah 
lebar, beiiau berusaha mengeluarkan 
tangannya lewat lubang lengan namunterlalu 
sempit. Lalu beiiau mengeluarkan tangannya 
lewat bawah jubahnya, iantas aku sodorkan 
segayung air kemudian beiiau berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat dengan 
mengusap kedua sepatunya lalu shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Jubah 
Sya'miyah (7)) 


HADITS KE-159 

>* * ji. . , „ £- 1 Jt l «• » « „ 

«4A& <Uil (jj^j 

Jp :cil f W :jul ^ £ 

Aj-Uj jJwAd ajlc> jli 

- y •? • . it? • > • 2 s -> 

O' f * 9 

Jill J*- ilfe 

i ti, i'-tfsi f, ' ' ' ci •*.*. 

|U lAMfi’Iji JriuAj 

jO^Alb jjls U^CO :JUi 

(3 <*>. ujL U ulsS* VV : j 

Gt^' 


gelapnya maiam, setelah itu beiiau kembali 
dan aku pun menuangkan air dari wadah, 
kemudian beiiau membasuh wajahnya dan 
tangannya, tetapi karena beiiau mengenakan 
jubah dari shut (bulu domba) beiiau tidak 
dapat mengeluarkan kedua tangan beiiau. 
Akhirnya beiiau mengeluarkannya dari 
bawah jubahnya, kemudian membasuh 
kedua lengannya dan mengusap kepalanya. 

Lalu aku jongkok hendak melepas sepatunya, 
namun beiiau bersabda, "Biarkanlah, karena 
ketika mengenakan sepatu tersebut kakiku 
dalam keadaan suci." Lalu beiiau hanya 
mengusapnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Jubah wol dalam perang (11)) 

- - ■ Penjelasan - 

p : Yaitu aku menjulurkan kedua 
tanganku. 


HUKUM JILATAN ANJING 


HADITS K.E-160 


S+ & %\ & *sjy 4 ^ - n * 

gUJ £ d£ii JJ, \l\ :jli &\ 

t ''t 1 # i "l 

JmJU »lil (j|j TV l— i (jljUvJl <by>l) 


Al-Mughirah bin Syu'bah m meriwayatkan, 
pada suatu maiam saya bersama Nabi jgjj 
dalam suatu perjalanan, lalu beiiau bertanya, 
"Apakah kamu membawa air?" 

Aku menjawab, "Ya." 

Kemudian beiiau turun dari kendaraannya 
dan berjalan hingga menjauh dariku di 


Abu Hurairah as berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah jg bersabda: 

'3ika anjing menjilat bejana milik seseorang 
dari kalian, hendaklah ia mencucinya tujuh 
kali.'" 5 


5 Salah satu dari tujuh cucian tersebut dengan debu, 
berdasarfcan hadits Abu Hurairah ta, Rasulullah ig 


138 



(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Air 
yang digunakan untuk mencuci rambut 
seseorang (33)) 


LARANGAN KENCING Dl AIR 
MENGGENANG 

HADITS KE-161 


fa £\ fa iff J\ && 

fttit 4 SJiS S :J\3 ^ & 

\^\ 

All ^ J_jJl <— "\A i — >\£ t <k»yi-t) 


(AS” j^Sil j ^jll <_Aj To <_jbS” VA rj 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa 
ada seorang Arab Badui kencing di masjid, 
laiu orang-orang mendatanginya hendak 
mencegahnya, maka Rasuluilah % bersabda: 
"Biarkanlah!" Kemudian beliau meminta 
diambilkan setimba air lalu menyiramnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Lemah 
lembut dalam segala urusan (35)) 

Penjelasan 

S : Janganlah kalian menghentikan 
kencingnya. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia 
mendengar Rasuluilah $§ bersabda: "Jangan 
sekali-kali salah seorang dari kalian kencing 
di air yang menggenang, tidak mengalir, lalu 
mandi di dalamnya." 


HUKUM AIR KENCING BAYI LAKI-LAKI 
DAN CARA MENYUCIKANNYA 

HADITS KE-163 


(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" ( 4), Bab: Kencing 
pada air yang menggenang (68)) 


WAJIB MENCUCI KENCING DAN 
NAJIS LAINNYA JIKA DITEMUKAN DI 
MASJID DAN MENYUCIKAN TANAH 
CUKUP DENGAN DISIRAM, TAK PERLU 
DITIMBUN 


<U)I 5® :cJ\3 — >"\Y' 

^ ajl $ «oC^iu fa] 

,-r, ,.s. > -r.-f 
j&Jj Owl AAjli pl(J \&«X3 


HADITS KE-162 


4 «K oi ^ ^ ^ -w 

aILo iui 4jjl (AlJl l^aUl a^JL2l 

aJl& \ES p yjojjj S/ :jJuy 


bersabda, "Cara mencuci wadah salah seorang dari kamu 
bila ia diiilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali 
dan salah satunya dengan debu." (HR Muslim) 

Bila anjing menjilat wadah makanan yang beku 
maka bagian yang dijilatinya dan bagian yang ada di 
sekelilingnya dibuang, sementara sisanya boleh dimakan. 
(Sulaiman Al-Faifi: Al-Wajtz Ft Fiqhls Sunah hal. 8. 
Riyadh: Daarul Fath) 


Aisyah ^ berkata, "Sudah biasa orang-orang 
membawa bayinya kepada Nabi $jj lalu 
beliau mendoakan mereka. Pernah seorang 
bayi laki-laki dibawa kepada beliau lalu 
ngompol. Maka beliau meminta diambilkan 
air lalu memercikinya dan tidak mencucinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Doa untuk bayi agar mendapat berkah dan 
mengusap kepalanya (3)) 


139 



HAD1TS KE-164 


*1 « Si t —5 f - • »i Sf * • - 

^j\j col CCj j-is f 1 do*> -\U 

&i &> 4>i Ub-U fLj di. 

4 JH * & 3 aw \£«A3 tAJ^d (JU3 o^Jt> iJu * j 

iLijfjj 

(o V : ~all Jjj vjL :*yj»jJI t_ihS" l : j gjjUJl A^i-i) 


Diriwayatkan dari Ummu Qais binti Mihshan, 
bahwa ia menemui Rasulullah ^g dengan 
membawa anaknya yang masih kecil 
dan belum makan makanan. Rasulullah 
lalu mendudukkan anak kecil itu dalam 
pangkuannya sehingga ia kencing dan 
mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian 
minta diambilkan air lalu memercikkannya 
dan tidak mencucinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu"(4), Bab: Kencing 
Bay/ (59)) 

- Penjelasan 

: Memercikkan air pada bagian yang 
terkena kencing namun tidak sampai 
mengalir. 


MENCUCI AIR MANI PADA PAKAIAN 
DAN MENGERIKNYA 


HADITS KE-165 


* * * . -n - i 'i „ •» S -*l- * • - 

JC- CJL S-u 4-iolt Co^> -no 

4)1 && «vj& 

% puit ji &kz fLj d* &\ 


«5^ij |_jll Jab <— >U It t : j 

U J-Xj 


Aisyah ® pernah ditanya tentang mani 
yang mengenai pakaian. la menjawab, "Aku 
pernah mencud air mani dari pakaian Nabi 
jig, beliau lalu keluar untuk shalat dan bekas 
siraman air masih tampak pada pakaian 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu"( 4), Bab: Mencud 
mani dan mengoreknya, dan mencuci mani 
yang mengenai wanita (64)) 


CARA MENYUCIKAN DARAH HAID 


HADITS KE-166 


,J-b t\y\ Oplf icJli £U*«| Co Ob- -Ml 

£ ilij^j cjfji <fLj d£ &\ 

S db p & :jli £^3 U.J531 

(^Jl J-X i— jIj AT* t :j 4>^>l) 


Asma' ® berkata, "Seorang wanita datang 
kepada Nabi $§ dan bertanya 'Bagaimana 
pendapat Anda jika salah seorang dari kami 
haid mengenai pakaiannya, apa yang harus 
ia lakukan?' 

Beliau menjawab, 'Menggosok, mengelap, 
dan memercikinya dengan air, kemudian ia 
boleh shalat dengan pakaian tersebut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci darah (63)) 

Penjelasan 

il5 1 : Menggaruknya. 


140 



e UJU : Mengerik baju dengan menekan- 
nekannya dengan jari atau kuku, dengan 
menyiramkan air pada bagian tersebut. 

iLJaH : Membasuh dengan menyiramkan 
sedikit air padanya. Al-Khaththabi 

menjelaskan, "Mengerik darah yang 

mengering agar hilang, kemudian digosok- 
gosok dengan jari, lalu disiram air dengan 
baik hingga bagian-bagian darah yang 
meresap menghilang, setelah diperciki air. 

di sini artinya membasuh hingga sisa 
darah hilang. 


Kemudian beliau mengambil sebatang 
dahan kurma yang masih basah, beliau 
lalu membeiahnya menjadi dua bagian 
kemudian menancapkannya pada masing- 
masing kuburan tersebut. Para shahabat 
pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau melakukan ini?" 

Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya 
diringankan selama batang pohon ini 
basah ." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Hal- 
hal yang berkaitan dengan membersihkan 
kencing (56)) 


BUKTI NAJISNYA KENCING 
DAN WAjIB MENUNTASKANNYA 

HADITS KE-167 

, jlS gjl iJai -nv 

Uj t jbjuiij :jul ‘i 

ft ^ " •» 

aLj :J\5 lai ciJ fj 4AM C 5Jll ;j^|3 

U4S U Ujlfr uiSl 

(JjJl 


Ibnu Abbas berkata, "Pernah Rasulullah 
$35 lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya keduanya sedang 
disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena 
dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak 
bersuci setelah kencing, dan yang satunya 
lagi suka mengadu domba." 


6 Hadits ini menunjukkan betapa besar dampak adu domba 
( namimah ), sebab ia dapat mendatangkan azab. (Ibnu 
Daqiq Al-'ld: Ihk&mul Ahkim Syarah Umdatil Ahkim 
1/89) 


141 




BAB 3 
HAID 


MENGCAULI ISTRI YANG SEDANG 
HAID 

HADITS KE-168 


fcji iliJ : Paling mampu menguasai syahwat 
di antara kalian, atau bagian tubuh yang 
digunakan untuk bersenang-senang. 


131 UIa>I Coif :cJ\J <4 Lille- -HA 

it ' -«• 

ail ail SljU clisu. coif 

j> jjgS i i uytf ii fLj 

olf uf' tty :cJii \*ys,C p 

i3jl && fLj ail 

(jjaSlil 5 ujU o ol sS" Aayi-i) 


HADITS KE-169 

? ' \ • * ' V* 


all l jlf :cJll Co.x»- 

*a5L4 ^ 5^1 jl 3^ bj ji-j ail 

GfcJ oJjM Vi?f 

(jjiJlA-l 5 yO>U« <_Aj 0 i_A^” 1 :j 4^-p-t) 


Aisyah berkata, "Jika salah seorang 
dari kami sedang haid dan Rasulullah sg 
ingin bermesraan, beliau memerintahkan 
untuk mengenakan kain, lalu beliau pun 
mencumbuinya." 

Aisyah berkata, "Siapakah di antara 
kalian yang mampu menahan hasratnya 
sebagaimana Rasulullah 3^." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 

Mencumbui wanita yang sedang haid (5)) 


Maimunah berkata, "3ika Rasulullah ^ ingin 
mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau 
memerintahkannya untuk mengenakan 
sarung.’ la pun mengenakan sarung, 
sementara ia sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 
Mencumbui wanita yang sedang haid (5)) 


Penjelasan 

0? : Kulit bertemu kulit tanpa 
berhubungan badan. 

jJ> : Pada permulaan. 


1 Hal ini dilakukan dalam rangka menjauhkan din dari 
hat'hal yang mengarah pada hubungan intim suami-istri. 
Karen a, lidak dibolehkan bagi suami untuk menggauli 
istrinya yang sedang haid. (Ibnu Abdil Bam At-Tamhtd 
5 / 262 ) 


143 



TIDUR SATU SELIM UT 
DENGAN ISTRI YANG SEDANG HAID 


HAD1TS KE-170 


Ul LUj :cJ\3 ^1 -W* 

j » ^ . • m ** •*>’ * i ^ ^ •*r •»* |ji . s ^ 

«nniih> «AJU^ J a l nJj 4 ,Jl& 4 JJi .Ln^ 

rjlij 0L0 OA>l3 tcJJUilfl 

AL^iM ^ AjLo C*a?Ja*&l5 (Jlc-jii |Lu :cJi 

V^ji jifrl uL (f uls^* 1 : j <>-^>l) 

oLi 


Ummu Salamah berkata, "Ketika aku 
berbaring bersama Nabi jf£ dalam satu selimut 
aku mengalami haid. Maka aku pergi diam- 
diam dan mengambil baju khusus haidku, 
beliau bertanya, 'Apakah kamu haid?' 

Aku jawab, 'Ya.' 

Beliau lalu memanggilku, maka aku pun 
berbaring bersamanya dalam satu selimut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Hanya 
mengambil pakaian yang terkena darah haid 
tanpa pakaian yang suci (22)) 

Penjelasan 

: Pakaian berserabut dari wama apa saja. 
( nufisti ) : Kauhaid. 


HAD ITS KE-171 

ill j-J&i cJ5j :cJ\l dill (iJji- -\V\ 


ufciU-l £• 1 *»y»-f) 


Ummu Salamah berkata, "Aku pernah mandi 
junub dalam satu bejana bersama Nabi 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Tidur 
bersama wanita yang sedang haid dan ia 
mengenakan baju yang terkena darah haid 
(21)) 


PEREMPUAN HAID BOLEH 
MENGERAMASI DAN MENYISIR 
KEPALA SUAMINYA 


HAD ITS ICE-172 

^j-Jl tl^ C fr 4A)I - \V? 


i > 


41)1 0® Ojj aJlc- 4A)l 

Cj. J*j ^b A*lc. <0)1 

£uL cJi Ji-Ju V b% 

CwJI Ji-JU 'll i_jU V xJlSjx.'lll olsS” rr :j tSjUiJt Aj-^-I) 

(MJ-M1 


Aisyah istri Nabi & berkata, "Sungguh, 
Nabi jfe pernah menjulurkan kepala 
kepadaku ketika sedang di masjid lalu aku 
membersihkan dan menyisir rambut beliau. 
Dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali 
bila ada keperluan (buang hajat), apabila 
sedang iktikaf" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikaf' (33), Bab: Tidak 
boleh masuk rumah kecuali ada hajat (59)) 

- - - Penjelasan - - - 

: Aku menyisir rambutnya. 


144 



H ADITS KE-173 


5^ :cJl3 1 I 4 JL ft 4)jl (jyfJ -WT 

‘J»> ^ flij $ 3 * & ^Jl 
<-*£=** y>j 6^ ^!3 <■>§ 

(Ui- Cu JLl J-»c <_Aj l v r »kS’ VT *»-_p-l) 


Aisyah & berkata, "Nabi jjjg pernah 
mencumbuku ketika aku haid. Dan beliau juga 
pernah mengeluarkan kepala dari masjid 
ketika sedang iktikaf lalu aku membasuh 
rambut beliau dan aku sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikaf" (33), Bab: 
Mandinya orang yang sedang beriktikaf (4)) 


HAD ITS KE-174 


Ail\ £gil\ «A-£ S\fc -Wl 

ju Jsft*. U |3 'Sj* 9 ’ cj. iS&i $ p~>J **& 

5 yii fjl; 

•*l j5 tjU V ul3* 1 y (JTjLjJI 4>^>l) 

(jiuU. 


Aisyah menceritakan, "Nabi menyandarkan 
badannya di pangkuanku membaca Al- 
Qur'an, padahal saat itu aku sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Bacaan 
Al-Qur'an suami di dalam kamar istri yang 
sedang haid (3)) 


HUKUM MADZI 

HADITS KE-175 


i\jjt CuS" : j\i -Wo 

•T*- ^ V * *:?•?•? a 

A^JLC' 4jjl 4jjl JUI £)\ Ul 


jiil afui suii o>U fLj 

ji jJ ij* <— Aj ft t— AiS” l 


Ali berkata, "Aku adalah laki-laki yang mudah 
mengeluarkan madzi. Karena malu untuk 
bertanya kepada Rasulullah aku menyuruh 

Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya. la 
pun bertanya. Beliau kemudian menjawab, 
'Cukup baginya berwudhu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluardari 
dua lubang (34)) 


Penjelasan 

ifc : Sering mengeluarkan air madzi. 


ORANG JUNUB BOLEH TIDUR 
SEBELUM MANDI, TAPI DISUNAHKAN 
WUDHU 


HADITS KE-176 

4jjl ^9 $ :cJlS -W*\ 

+$ j 4 >4 Hr&j 

iJyj 

(^lj Liyj ob tV -J <— 9 (jytitJl *V"^) 


Aisyah berkata, "Dika Nabi hendak tidur 
padahal dalam kondisi junub, maka beliau 
membasuh kemaluannya dan berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
yang junub hendaknya wudhu kemudian tidur 
(27)) 


145 



HADITS KE-177 


HADITS K.E-179 


Jl «U4i* <UJl «3?j -WV 

4 AJI 4 &I jpj jb olisil 

lijs bj *jUu :J15 £L> jij uid Jijf fLj 

^ 'i' *.s‘rt; 1 


i - s * 


J-i 4 iil 5 ' Ji “ w * 

ilii ^ a5Us jp Jjiw 5 ^ fbj * 3 ^ &i 

> •- , 1 " «T l"U 

0 ^11^ X wfljj A)j jiX>l^)l 

jr^ 3 £ c-iil n L-iliS' 0 :^3 Aj>-^>- 1 ) 


■ Jij <A3 j^JL3 ASal^l 
(c-ii'! ^jj L_>li n :JmaJI 0 A>j>f) 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar HI bahwa Umar 
bin Khaththab s& bertanya kepada Rasulullah 
jg, "Apakah boleh seseorang dari kami tidur 
dalam keadaan junub?" 

Rasulullah jgj menjawab, "Ya, jika ia sudah 
wudhu, ia boleh tidur meskipun dalam 
keadaan junub." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" ( 5), Bab: Tidurnya 
orang yang junub (26)) 


HADITS KE-178 


• i a * " * • ^ 

JuC- -WA 


«141E 

gi^j wiiii S :jvl 

a) JUi <JJJI jyt Ajf jJu/j aJl& 

J-ilj tij3 :fLj 4A»1 j* <UJl jfe 


( f ^. jhi L^jSj Cm^I oL r V iJmJJI ® :^j ijjUiJI A>^>t) 

Abdullah bin Umar f@ berkata, "Umar bin Al- 
Khaththab menceritakan kepada Rasulullah 
3 $ bahwa ia junub di malam hari. Rasulullah 
$s lalu berkata kepadanya, "Wudhu dan 
cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
yang junub hendaknya wudhu kemudian tidur 
(27)) 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi 
$ % pernah menggilir semua istrinya dalam 
satu malam, padahal saat itu beliau memiliki 
sembilan istri. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
junub keluar dan berjalan di dalam pasar 
dan yang lainnya (24)) 


PEREMPUAN WAJIB MANDI KARENA 
KELUAR MANI 

HADITS KE-180 


•T > St • - . f.C c-T - tf? * • ^ 

I^Juo pi Otl> :cJ\3 i<UJUu pi — \A* 

5 tfbj *J[a Ai $i\ ji 

Jp J 4 3 ^ 5i 4)1 

iirt j4> jUl bl jJi £4 sfcil 

«a^JL m j»l cJ aJti (»UJI 0(3 bl aJl& 

: jll ?Sipi 4&! G :dJl5j 

liijj cJj <( U5 

(jjuil »Ui-l i_jIj o< ipUJt i_jb£" r 1) 


Ummu Salamah meriwayatkan, Ummu Sulaim 
datang menemui Rasulullah 3^5 dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak 
malu dalam perkara yang hak. Apakah 
perempuan wajib mandi jika ia bermimpi?" 


146 



Nabi menjawab, "Ya, jika ia melihat air." 2 

Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya 
seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
perempuan juga bermimpi?" 

Beliau menjawab, "Ya, benar. Dari manakah 
asal kemiripan anaknya?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Malu di 
dalam ilmu (50)) 


Penjelasan 

elLJ oJj : Yaitu menjadi miskin dan melekat 
dengan tanah. Kata-kata ini sering diucapkan 
orang Arab, bukan dimaksudkan untuk 
mendoakan keburukan pada lawan bicara. 


TATA CARA MANDI JENABAT 


HAD ITS KE-181 


ULt iill -NAN 

\l\ fLj &\ m 5? 

f ^ 5 a • <"■' \ | «*"■' O i \ * m\ \ 

pU 3I J>-Jo ju <»^LaU iSjJj US' 

Jp U<Uu ju opti JjU>i 


aJT ojIp- Jp ;U)I jOjij joJ <4 j>Xo (J>Ja 


Aisyah istri Nabi jg meriwayatkan bahwa 
Nabi jika mandi karena jenabat, beliau 
memulainya dengan mencuci kedua 
telapak tangannya, kemudian berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian 
memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu 


2 Yakni: saat bangun tidur, ia melihat air di pakaiannva 

( Shahth Al-Bukh$rt Tahqiq Dr. Musthafa Dio Al-Bugna 
1/60) 


menggosokkannya ke kulit kepalanya, 
kemudian menyiramkan air ke atas 
kepalanya dengan cidukan kedua telapak 
tangannya sebanyak tiga kali, kemudian 
beliau menyiramkan air ke seluruh kulitnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" ( 5), Bab: Wudhu 
sebeium mandi { 1)) 

HAD1TS KE-182 


, Cwy tf !CJw (Aj J^ uO “NAT 

^aJL& 4iil 

oaL jlS ^ .ifjl JU* UjuUl 

JpLrJeuj jkJ tlglUhC' joJ <ol^Jb IpUM-oi 




( iifb Jp ^S3 


O' *** • I-, 

- A • - ,r 


• »T * ,• • *»T 5 a •«> 7 *' * * 

0^4 p 3 O) f-> <^-**3 Ad 


.* • -f si •- '? t '<• 


(Uj-l j 


Maimunah berkata, "Aku menuangkan air 
untuk mandi Nabi ig, lalu dengan tangan 
kanannya beliau menuangkan air pada 
tangan kirinya lalu membasuh keduanya. 
Kemudian mencuci kemaluannya, lalu 
menyentuhkan tangannya ke bumi 
dan mengusapnya dengan tanah, lalu 
mencucinya dengan air. Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke hidung dan 
mengeluarkannya. Kemudian membasuh 
muka dan menyiramkan air ke atas 
kepalanya. Kemudian beliau bergeser untuk 
mencuci kedua telapak kakinya. Setelah 
itu beliau diberi handuk, tapi beliau tidak 
mengeringkan badannya dengan handuk 
tersebut." 


147 



(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
Berkumur dan memasukkan air ke hidung 
bagi orang yang junub (7)) 

Penjelasan 

J>ji\ .jIj Jv» p : Kemudian memukul tanah 
dengan tangan. \i> ^ : Kata ganti di 

sini disebut dalam bentuk mu’annats, 
artinya khirqah (sobekan kain), artinya 
tidak menggunakan handuk apa pun untuk 
menghilangkan basah-basah pada tubuh. 


HADITS KE-183 

$ :cJ\S (\4lfr 4&I 

$\aAi & j-^i iSijdlj &! 

tki fa? ^4^ ‘fSu-i jafr 

*■?!; Jp ^ P *-S 

ji Iju v_j\j 1 :J— jJ\ 0 

( j_i)i joe >_-.m 


Aisyah & berkata, "Jika Nabi $5 mandi 
jenabat, beliau minta diambilkan panci 
sebesar panci untuk memerah susu. Beliau ialu 
mengambil air dengan telapak tangannya 
dan mengguyurkannya; dimulai dari sisi 
sebelah kanan Ialu sebelah kiri. Kemudian 
menuangkan dengan keduanya pada bagian 
tengah kepala 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Memulai 
dengan air yang ada di bejana atau wangi - 
wangian ketika mandi ( 6 )) 

Penjelasan - 

vSU-l : Wadah yang tidak lebih besar dari 
ukuran satu jengkal kali satu jengkal. Al- 
Baihaqi berkata, "la adalah tungku seperti 
panci yang memuat tiga rithel." 


M 4 , JlSS : Menyebut kata-kata namun 
yang dimaksud adalah tindakan secara majaz. 


HADITS KE-184 

U1 :cJl3 iLl'i*’ “'At 

JA U>4j £ IjI JA ji-j 4AJI 


Aisyah ^ berkata, "Aku pernah mandi 
bersama Nabi Jg dari satu ember terbuat dari 
tembikar yang disebut al-faraq." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Suami 
mandi bersama istri ( 2 )) 

Penjelasan 

: Enambelas rithel. 


HADITS KE-185 
{jA IflJUg ->A0 

i''-*"*' 1 " {» 1 " • < • T , *> • 

UlUj Jp G*«0\5lj cJUulPU «fcw> ££ 

(•j#j ^Lall, d— *" •— *b r :J- »U >y»bS* # 


Aisyah pernah ditanya saudaranya sesusuan 
tentang cara Nabi mandi (jenabat). Aisyah 
Ialu minta diambilkan satu bejana air setara 
dengan ukuran satu sha/ Kemudian mandi 
dan menuangkan air ke atas 1 kepalanya, 
sementara antara kami dengannya terhalang 
oleh hijab (perkataan Abu Salamah). 


148 



(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Mandi 
dengan satu sha' atau semisalnya (3)) 


HADITS KE-186 


(jdU <_jU IV ’.tybjtX i_ibS” l (jjUkJl As^i.\) 


HADITS KE-188 


" ■'f “fl- i.l * ' * . - * ‘ - 

Ji ’ jj jj\>- tio.^ -\AA 


" J ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^7, 

o^lLuJ t|^i tiUftj ii^lj jA oJu £> (36 Ajj 

U :J#j (JIa 3 :JUl 

Jjl > £S ^ 5* ^ JUS 

oj5 gid j2 «a45»3 .$£ 

(<j^j £LaJL J-jJl i_j\j T* :J— iJl e :j (jjlaiJl Aa-^-i) 


Anas as berkata, "Nabi membasuh, atau 
mandi dengan satu sha' hingga lima mud, 
dan berwudhu dengan satu mud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Wudhu 
dengan satu gayung (47)) 


SUNAH MENUANGKAN AIR KE 
KEPALA DAN LAINNYA TIGA KALI 


HADITS ICE-187 


; . \ a > „ C -r.i ,« J * J J • „ 

AUl J13 :J\3 (axJ&a Oijin^ *— “MV 

^ jf j&fi Ut d :fLj aIp Al 

\ ♦ $ ».^r cajjuj jiiii* (USii 

A— l) ( Jc. (jblii i_jU l <—>X£ o Aa-p-l) 


Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Abu Da'far 
mengatakan bahwa ia berada di sisi Dabir bin 
Abdullah — ia dan ayahnya (Ali bin Al-Hasan), 
dan di dekat Jabir juga ada beberapa orang 
yang bertanya kepadanya tentang cara 
mandi. 3abir bin Abdullah lalu menjawab, 
"Cukup bagimu dengan satu sha' air." Tiba- 
tiba ada seorang yang berkata, "Bagiku 
tidak cukup!" Maka Dabir pun berkata, 
"Seukuran itu cukup buat orang yang lebih 
lebat rambutnya darimu, dan yang lebih baik 
darimu." Kemudian ia mengimami kami. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Mandi 
dengan satu sha' atau semisalnya (3)) 


SUNAH BAGI PEREMPUAN MENGUSAP 
TEMPAT DARAH, SETELAH SUCI, 
DENGAN KAIN YANG DIPERCIKI MISK 


HADITS KE-189 


Dubair bin Muth'im berkata, "Rasulullah 
bersabda: "Aku menyiram kepalaku 
sebanyak tiga kali." Beliau memberi isyarat 
dengan kedua telapak tangannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
Menyiram kepala sebanyak tiga kali (4)) 


i\y»\ 5' 4&I (sfej 

jjuj Aji& cJ Ci 

(S^ :*JV3 (J**aJu <*Jl£ J1 

ji&\ c-LS" :cJ\i tl 4J (j (iL La 

4JJ\ : j\J ells' :cJVd :jli 


149 



lil — »'■ »l <iUi i_jU \T cjUS" 1 ^j>!) 

(cAs 8 "^' O* C L^" 


Aisyah © meriwayatkan bahwa ada 
seorang perempuan bertanya kepada Nabi 
tentang cara mandi dari haid. Beliau 
lalu memerintahkan wanita itu bagaimana 
cara mandi, beliau bersabda, "Ambiliah 
sepotong kapas yang diberi wewangian lalu 
bersucilah." 

Wanita itu bertanya, "Bagaimana aku bersuci 
denganya?" 

Beliau menjawab, "Bersucilah dengan kapas 
itu!" Wanita itu berkata lagi, "Bagaimana 
caranya aku bersuci?" Beliau bersabda, 
"Bersucilah dengan menggunakan kapas 
itu!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana 
caranya?" Maka beliau berkata, "Subhanallah. 
Bersucilah kamul" Lalu aku manarik wanita itu 
ke arahku, lalu aku katakan, "Usaplah sisa 
darahnya dengan kapas itu!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Seorang 
wanita menggosok dirinya apabila telah suci 
dari ha/d (13)) 


f&\ jl 4A1I JjJ-j C cJ\IS jdlj 
&> 4jji jis % 

ojjsf b[3 cJlSI ty 

dijil tilgSggJ j* 

(^jJl J— x i_j\j “ir 1— >bS" t y 


Aisyah © meriwayatkan, Fathimah binti 
Abu Hubaiys datang menemui Nabi dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah 
seorang wanita yang keluardarah istihadhah 
(darah penyakit) sehingga aku tidak suci. 
Apakah aku harus meninggalkan shalat?" 

Rasulullah menjawab, "Jangan, sebab itu 
hanyalah semisal keringat dan bukan darah 
haid. Jika datang haidmu maka tinggalkan 
shalat, dan jika telah terhenti maka 
bersihkanlah sisa darahnya lalu shalatlah." 

(Hisyam berkata, "Ayahku (Urwah) 
menyebutkan): "Wudhulah kamu setiap akan 
shalat hingga waktu itu tiba." 

(HR. Bukhari, Kitab: "I Wudhu " (4), Bab: 
Membersihkan darah (63)) 


Penjelasan 

(ill* iijj : Potongan kain atau wool yang 
diberi wewangian kasturi. 


MANDI DAN SHALATNYA 
PEREMPUAN YANG ISTIHADHAH 


Penjelasan 

J> : Yaitu darah saya terus mengalir setelah 

hari-hari normal haid, karena istihadhah 
adalah darah yang keluar kemaluan wanita 
tidak pada waktunya. 

S j * : Darah keringat yang disebut sebagai ‘adzil. 


HADITS KE-190 

r.'.z itu -- 


:cJ\j 4Ul £$?j e> V 

&\ j* jl J\ &\ fctoS 


HADITS KE-191 


«UJt 

° v r"* ' it ?.t '\'r. a'\Z itu * 1 


j»t 51 <jLUj 


150 



4*JA 4^)1 4A)1 Jj«e} cJ\Jw3 «^Umi 


IaA : Jill (Jmmu jl l*y>\I <iUi jd- jJu^j 

; 5 u&j^oi£^ 

(<*&l»c**)!l (5jt uL n ubT 1 ^jlpJI <>^>i) 


mengalami haid bersama Nabi $jj, dan 
beliau tidak memerintahkan itu kepada 
kami." Atau Aisyah mengatakan, "Kami tidak 
melakukannya (mengqadha' shalat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Wanita 
haid tidak mengqadha' shalat (20)) 


Aisyah ^ , istri Nabi f|g meriwayatkan bahwa 
Ummu Habibah mengeluarkan darah 
istihadlah selama tujuh tahun. Lalu ia bertanya 
kepada Rasulullah % tentang masalah itu. 
Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk 
mandi, beliau bersabda, "Ini seperti keringat 
(darah penyakit)." Maka Ummu Habibah 
selalu mandi untuk setiap kali shalat. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Keringat 
wanita istihadhah (26)) 


Penjelasan 

Lgjii : Apakah bisa menggantikan. 

cjf : Nisbat kepada Harwara', sebuah 
perkampungan Kufah, tempat kaum Khawarij 
berkumpul di sana, maksudnya apakah kau 
orang Khawarij, karena sekelompok Khawarij 
mewajibkan wanita haid untuk mengqadha 
shalat yang tertinggal selama haid, pendapat 
ini menyalahi ijmak. 


PEREMPUAN HAID WAJIB 
MENGQADHA* PUASA, TIDAK WAJIB 
MENGQADHA* SHALAT 


ORANG MANDI HARUS MEMAKAI 
PENUTUP KAIN ATAU SEMISALNYA 

HADITS KJE-193 


HAD1TS KE-192 

X\y\ 5l 4JJl (S?j CojJi- -W? 

:cJUi O# lil :Vj3 cJll 

aJlsuu :cJl5 jl «4 j U^»U fLj 

1 <— Aj f* 1 — ibS” 1 :,j <^5-0 

(;^UJ» 


Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ada 
seorang perempuan bertanya kepadanya, 
"Apakah seseorang dari kita harus mengganti 
shalatnya jika telah sud?" 

Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari 
kelompok Haruriyah! 5 Sungguh, kami pernah 

3 Haruriyah adalah sekelompok dari kaum Khawarij yang 


:cJl! tcJU? ,jl P(jl* f\ X- v -\W 

ft jUuj *1* 4A)1 dill jj tsUi 

<cJ\S igjLd &)l ttylj 
g JlA f I Ul :cii! • ji :JUi cULl 

y g JU ft :JIaI cJj 

Q LLrjjja toUSj fll s*L!L& 

4jjl JjJuJ \j cJi UJl 9 0^1} ojj 

•'i • " f • - li ^ ?..c ■»?? 2 ? > «, 

# 0^# ■** 4J ' </' 


mewajibkan qadha shalat bagi wanita setelah suci dari 
haid. Mereka dinamakan Haruriyah karena dinisbatkan 
kepada Haura', sebuah desa di dekat Kufah, tempat 
pertama kali berkumpulnya orang-orang Khawarij. 
(Shahth Al-Bukhart Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 
1/122 dan Shahth Al-Bukhdri Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi 1/265) 


151 



u>l S :fLj &l j* 4AJ! jig 
QVZj :j(jlA j»| cJli tj(jU j»t C 9>! £y» 

Ojlll i^Uall <-jL t :S^Uall i_jUS” A 4>^l) 

(aj LbdLn J»-lj)1 


Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku 
berkunjung kepada Rasulullah pada tahun 
Fathu Mekah. Aku dapati beliau sedang 
mandi sementara Fathimah, putri beliau 
menutupinya dengan tabir." 

Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku 
memberi salam kepada beliau, lalu beliau 
bertanya, 'Siapakah ini?"' 

Aku menjawab, "Aku Ummu Hani' binti Abu 
Thalib." 

Lalu beliau mengatakan, "Selamat datang, 
Ummu Hani.'" 

Selesai mandi, beliau shalat delapan rakaat 
dengan berselimut pada satu baju. Setelah 
beliau selesai shalat aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, anak ibuku mengatakan dia 
telah membunuh seseorang dan aku telah 
memberi ganti rugi kepada seseorang, yakni 
Abu Hubairah." 

Maka Rasulullah jgg bersabda, "Kami telah 
setuju dengan apa yang kamu berikan, wahai 
Ummu Hani'l" 

Ummu Hani' berkata, "Saat itu adalah waktu 
dhuha." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 


BOLEH MANDI TELANJANG JIKA 
SENDIRIAN 

HADITS KE-194 

^31 ilft &\ J\ 

JJIpl Jj fa, 


b% jl 

- • t t + 9* ... S .„ ^ , •} * 

U 4JUlj Ijlud JmJju 

8 jA uJbJiS tjil 4jl jl U JU> J.WOJU j! 

j* 'jp* Jp 

£ 0^5 j^u; ^ j# 5^1 4 

13 5^ Jl 


i**. - ?"•" 


4 £il4rtj 

i ' J 

LLjfr J— Itl J* (_jL f • jJt « : j (JljliiJl 

(•jlil j »Ji»y 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Orang-orang bani Israil 
jika mandi maka mereka mandi dengan 
telanjang; satu sama lain saling melihat. 
Sedangkan Nabi Musa lebih suka mandi 
sendirian. Mereka pun mengatakan, "Demi 
Allah, tidak ada yang menghalangi Musa 
mandi bersama kita karena buah zakarnya 
besar." 

Suatu saat ketika, Musa pergi mandi dan 
meletakkan pakaiannya di atas batu, lalu 
batu tersebut membawa lari pakaiannya. 
Musa pun lari mengejar batu tersebut sambil 
berkata 'Hai batu, kembalikan pakaiankul' 
Maka orang-orang bani Israil melihat Musa. 
Mereka lalu berkata, 'Demi Allah, tidak ada 
yang ganjil pada diri Musa.' Kemudian Musa 
mengambil pakaiannya dan memukul batu 
tersebut." 

Abu Hurairah m berkata, "Demi Allah, 
sungguh pada batu tersebut terdapat enam 
atau tujuh bekas pukulan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
mandi telanjang sendirian di tempat yang 
tersembunyi (20)) 


152 



Penjelasan 

jtf : Kedtia biji kemaluannya bengkak, 

: Memukulnya dengan keras. 
L>'A : yaitu menimbulkan bekas dengan batu. 

: dengan rafa’ sebagai badal, maksudnya 
enam bekas. 


(HR. Bukhari, Kitab: “Shalat" (8), Bab: Makruh 
telanjang ketika shalat atau yang lainnya (8)) 

WAJIB MANDI KARENA KELUAR MANI 

HADITS KE-196 


JpiKXJa : dx-nashab-ksn sebagai tamyiz. 


MENJAGA AURAT 

HADITS KE-195 


4jj| Ajj! “W® 

fLj in 

jul ‘ijiji ^ 

ajiji cJj^. ji jA $ 

jp a 1 ^ a!^ jvl &£& jp 

eUS jJu dj Ul ‘aJIc. CjuI j£iii 

j ijftijS” i_jL A :S^Lo)I i— jUS” A :<j lSjUxJI 

(lA Jji-J S^Lall 


Jabir bin Abdullah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah % bersama orang-orang Quraisy 
memindahkan batu Ka'bah. Saat itu beliau 
mengenakan kain lebar." 

Pamannya, Al-Abbas berkata kepadanya, 
"Wahai anak saudaraku, seandainya kainmu 
kamu letakkan di bahu untuk menahan batu 
(akan lebih mudah diangkat). Maka beliau 
melepas dan dipakaikannya di bahunya, 
tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Setelah 
peristiwa itu tidak pernah Nabi jg terlihat 
telanjang." 


.a!& &\ ga' JjjJ-l a**l» tiJa*. -m 

AJJi 5^ 

jiS iitjj 54 

JUS (^5 :jul 1&3 :fLj aIJlc- &\ 

jl ci^frl fcl :fLj Al 4)1 

if* 

(CfiV^'cr* 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ memanggil seorang shahabat 
dari Anshar. 4 la pun datang dengan 
kepalanya yang masih basah kuyup. Lalu 
Nabi ^5 bertanya, "Sepertinya kami telah 
membuat kamu tergesa-gesa? 5 " 

Laki-laki Anshar itu menjawab, "Benar." 

Rasulullah lalu bersabda, "Jika kamu 
dibuat tergesa-gesa atau tertahan 4 , maka 
cukup bagimu berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluar dari 
dua lubang (34)) 


Penjelasan — 

: Hujan tidak turun, kata majaz yang 
berarti kemarau, yaitu tertahannya hujan. 


4 Laki-laki tersebut bemama Utban bin Malik Al-Anshari. 
(Shahih At-BukhSii Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/77) 

5 Jimak belum sampai keluar mani. 

6 Yakni belum keluar mani saat jimak. (Shahih Al-BukhAri 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/77) 


153 



HADITS KE-197 


lies- iS)l ^ Q\ do -wv 

jj4 fB sf^l j#» ££ Til 4)\ 5 :jvl 

<■■■■ «nj ^ J—X. cAj tA : J ■■■<!■" cjbS” o :,^ <k»yi-i) 

(»!>*£> 


UbaybinKa'b as bertanya,"WahaiRasulullah, 
bagaimana jika seseorang berhubungan 
dengan istrinya, namun tidak keluar (mani)?" 
Beliau menjawab, "Hendaklah ia mencuci 
apa yang menyentuh istrinya (kemaluan), 
lalu wudhu dan shalat." 7 


pendapatmu jika seseorang berhubungan 
badan dengan istrinya namun tidak keluar 
air mani?" Utsman menjawab, "Hendaknya 
ia berwudhu seperti wudhunya untuk shalat, 
lalu membasuh k’emaluannya Utsman 
melanjutkan, "Aku mendengarnya dari 
Rasulullah jg." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluar dari 
dua lubang (34)) 


HADITS WAjIB MANDI KARENA 
KELUAR MANI; WAjIB MANDI 
KARENA BERTEMUNYA DUA 
KEMALUAN 


(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
Membersihkan sesuatu yang terkena 
kemaluan seorang wanita (2?)) 


HADITS KE-198 

< ,s .> • - A. . , .».$«* • +.+•> » * „ 

JU vioO^> -\\h 

Si pip l H * 

HiJi Z J-jJo j U? L&jSj 

•? - A. ? - i., >» > , • **• - -r.s 

4mi 4A)1 Jo 

flij 

M) p) ,_y» cAj U cjbS' t : j *s«y»-t) 

(OKlP'l'j* 


Diriwayatkan dari Utsman bin Affan m, Zaid 
bin Khaiid as bertanya kepadanya, "Apa 


7 Ada peibedaan antara hadits ini dan beberapa hadits yang 
mewajibkan mandi karena bertemunya kemaluan laki-laki 
dan perempuan, walaupun tidak keluar mani. Oalam Hal ini 
wajib beipegang pada hadits-hadits yang mewajibkan mandi 
karena bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan 
walaupun tidak sampai keluar mani. Sebab di sana terdapat 
tambanan penjelasan yang tidak ada dalam hadits yang 
menyelisihinya, yaitu hadits ini. Inilah makna perkataan 
Imam Bukhari bahwa sebagai langkah ihtiySth (kehati- 
hatian) hendaknya mandi (Ibnu Rajab: Fathul B&rt 2/71) 


HADITS KE-199 
- > • - A. . .. f * • 


-Ufr 4&1 *jij* (J)' 

JJJ p g}i\ 

((j\jbi-l ^dl la) i— iVj f A : j ...a" cabs' ® : j lSjUcJI 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
5 g, beliau bersabda: "Jika seseorang duduk 
di antara empat anggota badan istrinya 
(siap berjimak), lalu bersungguh-sungguh 
kepadanya, maka ia wajib mandi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" ( 5), Bab: Apabila 
dua kemaluan bertemu (28)) 

Penjelasan 

gji \ tijii : Maksudnya menurut salah satu 
pendapat; dua tangan dan dua kaki, inilah 
makna yang lebih mendekati kebenaran. 

: Kata kiasan memasukkan kemaluan, 
atau juhd berarti berhubungan badan, 
maksudnya menggauli istri. Adanya 
Rasulullah jg menyebut dengan kata kiasan 


154 



ini untuk raenghindari sesuatu yang tabu (HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Tidak 
untuk disebut. berwudhu setelah memakan daging kambing 

c j an gandum (50)) 


PENGHAPUSAN KEWAJIBAN WUDHU 
KARENA MAKAN MAKANAN YANG 
DIPANGGANG 


HADITS KE-200 

*•- fi., _ . „ « i . • ^ < l , 

4JL)I 4JJI .Ufr 

pi- Loyj pi ^y» uAi #• t 

((Jjj-JIj tLlJl 


Abdullah bin Abbas $& meriwayatkan bahwa 
Rasulullah j|| makan paha kambing kemudian 
shalat dan tidak berwudhu lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Wudhu" (4), Bab: Tidak 
berwudhu setelah memakan daging kambing 
dan gandum (50)) 


HADITS KE-201 

i. - f- »*t '.~A • • - * • - 

4i)l (.Jlj Ajl (Ol jjAft lwJA> “Vt 

.1 III, 4Jll 

UyS j3j Ji! Jit! Jj 

pi- Lo^j pi ^ o\j «• <_>bS" l !(j ijJjlitJI 

jV—Ji 


Diriwayatkan dari Amru bin Umayyah m 
bahwa ia pernah melihat Rasulullah % 
memotong daging paha kambing. Saat 
panggilan shalat tiba, beliau langsung 
meletakkan pisaunya dan shalat tanpa 
berwudhu lagi. 


HADITS KE-202 

5' (S?j doA> 

jj i\Jl£ UbJUft Js I aJl& 4iil 


{ J2**AA vjU ON i_jb5" t :j (jjjlidl 4»yi-l) 

(Lijij pi_j (Jjj — 11 


Diriwayatkan dari Maimunah & bahwa Nabi 
$£ pernah makan daging paha (kambing) di 
sisinya kemudian shalat tanpa berwudhu lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: * Wudhu " (4), Bab: Cukup 
berkumur setelah makan gandum i, dan tidak 
perlu berwudhu (51 )) 


APAKAH SETELAH MINUM SUSU 
HARUS BERKUMUR-KUMUR? 

HADITS KE-203 


.S' *.■>»' 


4iJl 4jjl nSo “t'f 

a) ( 3^ *(J^} ^ o3 uJ ^Juaj OX 

J* «—Aj Ot OILS' l !(^ <»-^l) 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m bahwa 
Rasulullah pernah minum susu lalu 
berkumur-kumur kemudian bersabda, "Susu 
itu mengandung lemak." 8 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" [A), Bab: Apakah 
perlu berkumur setelah minum susu? (52)) 


8 Dalam hadits ini terdapat penjelasan 'illah (sebab) 
berkumur-kumur karena minum susu yang mengandung 
iemak. Maka, hal itu menunjukkan anjuran berkumur- 
kumur setelah mengkonsumsi segala jenis makanan atau 
minum minuman yang mengandung Iemak. (Ibnu Hajan 
Fathul 8M1/213) 


155 



— Penjelasan 

: Lemak yang terlihat pada susu. 


ORANG YANG YAKIN SUDAH WUDHU 
KEMUDIAN RAGU-RAGU APAKAH 
BERHADAS, MAKA IA MELANJUTKAN 
SHALAT KARENA YAKIN TELAH SUCI 


HAD ITS ICE-204 


5 i **• ,1 fi 1 ■ • + • «# i • * * • j»» 

JJjUOJ jl ,v .U) (V 4JJ) 

- ^ ^ T? ^5 

&\ & &\ ji il 


4 Z\ jg j45ii <fcj 


>?r >.$'> .1. * 


•ti 


M Jl M : JUlJ «}Ua)l 

i o! •» f *< i!i •» " " •' 

Jjp J I Uj^ 

dLiJ l ^ Ui>j^ M ijU l i_jb5” l (.JjlixJI 

(v^s 


Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Anshari s® 
meriwayatkan bahwa ada seseorang yang 
mengadu kepada Rasulullah jgjj, seakan- 
akan ia merasa keluar sesuatu (angin) ketika 
shalat. Beliau lalu bersabda, "Jangan pindah 
atau pergi hingga kamu mendengar suara 
atau mencium baunya ."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Tidak 
mengulang wudhu ketika ragu, sampai ia 
yakin (59)) 


Penjelasan 

14 : Kentut yang keluar dan dubur. 

^ £-4 Ji : Hingga mendengar suara 
(kentut) dari dubumya. 


9 Beidasarkan inilah sekelompok ulama mengatakan, 

“Keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan.* (Syarh 
AI-BukhSrt Libnil Baththal 1/235) 


KULIT BANGKAI MENJADI SUCI 
DENGAN DISAMAK 

HAD ITS KE-205 

4) = j'S tilfr 4&1 (sej U2& j»\ -f*o 

s& fii, ftj &\ & 

&\ & jiii 4&\ fcZjZ j hy 

dl :j Juuj 4-ifr 


Ibnu Abbas m berkata, "Nabi ^ melihat 
bangkai kambing yang dahulu diberikan 
kepada sahaya perempuan milik Maimunah 
dari sedekah. Maka Nabi jg bertanya, 
"Mengapa kalian tidak memanfaatkan 
kulitnya?" Orang-orang menjawab, "Kambing 
itu sudah jadi bangkai." Beliau menjawab, 
'Yang diharamkan itu memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah kepada budak-budak istri Nabi 
3^ (61)) 


TAYAMUM 9 10 

HAD ITS K.E-206 


> • „ 


ap Ufc 

& bj J-i 

t J jutt oIjo jl tpljLslU 


1 0 Dari segi bahasa, tayamum berarti maksud. Sedangkan dari 

segi syariat tayamum adalah bersuci dengan menggunakan 
tanah atau debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau 
mandi. 


156 





f % «o.U# jp fjuj *2*. iill jil Jj^j 

* i?ti , \r i ■'•T- * i 5 t 


dj Jl o-ai Jli i.u jp .ili Jj3i 

4Jt&cJtL«U JljfJjS/liljJliljjI-aJl J=e 

** > ^ 

*U£^!5 j^j 4)1 


M# SW A* iPSj jp !^4Jj 

(Jp ^pl^ ^Lc au! aui J« y^jj 


4)1 ^yo 4)1 Q- » 4 > - :Jlii jti ^5 

1*4X4 jj**jJj (gLo ^ I^maJJ jLLwjj ^Lc. 

£li» U Jlij ( ^£sw jjl jJjjlxi :£-£$!£ cJUj SpU 
hte olo Jaj Jx>j ‘Jj-fiJ O' *&' 

till 4)1 gpj 05 

&l j^> 4)1 Jpj fill < jp fLj aS* 

&\ JjpU <g u jp £j\ J^. jlij 41^ 

(j£ li J u*ui JUj ij ^y3 <| u4 «ll Aj I 

J*£\ Ui4i :cj\l j£su yj jl G fiasSjj JjL 

^ iill JLC UjJL»- oil \ !|| > .j| okf - j ijljUJI *>^>1) 


airnya dan mereka juga tidak mempunyai 
air/ 

Abu Bakar m lalu datang (kepadaku) 
dan Rasulullah 3j| berbaring meletakkan 
kepalanya di atas pahaku tertidur. la berkata, 
'Kamu menahan Rasulullah jgjj dan manusia di 
tempat yang tidak ada airnya dan mereka 
juga tidak mempunyai air?" 

Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan 
mengatakan sebagaimana yang dikehendaki 
Allah, la menekan lambungku dengan 
tangannya. Tidak ada yang menghalangiku 
untuk bergerak kecuali keadaan Rasulullah 
j£jjj yang berada di atas pahaku! Rasulullah jgjjj 
tertidur hingga pagi, tanpa ada air. Kemudian 
Allah Azza wa 3alla menurunkan ayat 
tayamum, maka mereka pun bertayamum." 

Usaid bin Hudhair berkata, "Ini bukan 
keberkahan keluargamu yang pertama 
wahai keluarga Abu Bakarl" 

Aisyah berkata, "Lalu kami membangunkan 
unta yang kami tunggangi, dan kalung 
tersebut ternyata ada di bawahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tayamum" (7), Bab: 
Abdullah nin Yusuf telah bercertia kepada 
kami (1)) 


HADITS KE-207 


Aisyah , istri Nabi % berkata, "Kami pernah 
bersama Rasulullah j|jj dalam sebagian 
perjalanannya, dan saat kami sampai di Al- 
Baida — atau di Dzatuljaisy — kalungku hilang, 
maka Rasulullah berhenti untuk mencarinya 
dan para shahabat juga ikut bersamanya. 

Ketika itu mereka tidak mempunyai air, begitu 
pula Rasulullah $5j. Para shahabat datang 
kepada Abu Bakar m dan berkata, 'Apakah 
kamu tidak melihat apa yang diperbuat 
Aisyah? la menghentikan (menahan) 
Rasulullah dan para shahabat, padahal 
mereka tidak berada di tempat yang ada 


UJl»> c4 :Jli jllfr -? *Y 

y\ i JUS 

fii C^\%J til yy 

4J*)|1 ; X$> u.^3 0^ ^ 

5^1 ;u \j jLli) s^di v>y £ 

(Of 

iSl \glfi life £ $ ylj 1 :4)l xS jui 

u5jj :cJi JLxlJi 1^55 o' sdi sj? 


157 



jj! jul : j\3 IjJ loi j»ia 'J* 

A*JX' <UJl 4J3« Jj3 

cij^l .;di fli cJSf U $f £ $ jjbj 

cUS o^oi <&5)l uf **4ii 4 

0! 0&i=5 tf tfj Jvfl ^Lj &\ fc> 

Ijdjil Jp 4| »IJ ?ljkS<Jb 

jl iJU«) 4 4$' 1^4 Jtad |hl <l^jM I |hl 

“'ll * * * *11 •^*' • „, | ** *■» «** ** jj* I. *■» «* 

l4J)i mXaX' <Jul3 4^>-j |ij tA flT"SU 4J \.4i «u 

(ijyij p*rtf]l ulL A Y - u>bS* Y !(J (jjlsyJI 4>pt) 


beliau bersabda, 'Sebenarnya kamu cukup 
melakukan begini.'" 

Nabi $g kemudian memukulkan telapak 
tangannya ke permukaan tanah dan 
mengibaskannya, lalu mengusap punggung 
telapak tangan kanannya dengan telapak 
tangan kirinya, atau punggung telapak kirinya 
dengan telapak tangan kanannya, kemudian 
beliau mengusap wajahnya. 

Abdullah berkata, "Apakah kamu tidak 
melihat bahwa Umar tidak puas dengan 
perkataan Ammar?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tayamum" (7), Bab: 
Tayamum dengan sekali pukulan (8)) 


HADITS KE-208 


Hadits Ammar yang diriwayatkan oleh 
Syaqiq, ia berkata, "Aku pernah duduk 
bersama Abdullah dan Abu Musa AI-As/ari. 
Abu Musa berkata kepadanya, "Seandainya 
ada seseorang mengalami junub dan 
tidak mendapatkan air selama satu bulan, 
apakah dia bertayamum dan shalat? Dan 
bagaimana pendapatmu dengan ayat ini di 
dalam Surah Al-Maidah ayat 6: 'Lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumfah 
dengan tanah yang baik (bersih)' ? Abdullah 
menjawab, 'Seandainya mereka diberi 
keringanan dalam masalah ini, bisa jadi 
nantinya bila ada seseorang dari mereka 
yang kedinginan, ia akan bertayamum/" 

Syaqiq bertanya, "Apakah kalian tidak suka 
masalah ini karena faktor itu?" la menjawab, 
"Ya." 

Kemudian Abu Musa berkata, "Tidakkah 
kamu pernah mendengar ucapan Ammar 
kepada Umar, 'Rasulullah m mengutusku 
dalam suatu urusan, lalu aku junub dan tidak 
mendapatkan air. Maka aku berguling-guling 
di atas tanah seperti hewan. Kemudian aku 
ceritakan hal tersebut kepada Nabi %, lalu 


oUail jj jfj ^ 

# j\l* JUl M\ u J\ c4lf f jl Jlil 

jJun Q Ul jS'jJ Ul :oUaf I j*-*} j-'fi 

.rf 

Ul U\j « J *ai |Jl 9 col Uli tcolj Ul 
<jLL uj 4jJl ^>0 &U O^S'ji tcLJuai 

4,ii jjL mj aJ L fr 4lJt ^9 0^23 tlj^Jb 

• - 1- ---'5 * -f" • - t- *; ? - -r •Iti 

4^>*j juo <^4?^ ' 

(1*44 ptfj Jjfc jmmII u>L V *« jl CjbS* Y ^ ) 


Ammar bin Yasir mengatakan bahwa ada 
seorang laki-laki datang kepada Umar bin 
Khatthab dan berkata, "Aku junub tapi tidak 
mendapatkan air?" Ammar bin Yasir berkata 
kepada Umar bin Khatthab, Tidak ingatkah 
ketika kita dalam suatu perjalanan? Saat itu 
engkau tidak mengerjakan shalat sedangkan 
aku bergulingan di atas tanah lalu shalat. 


158 



Kemudian hal itu aku sampaikan kepada 
Nabi jg dan beliau bersabda, 'Sebenarnya 
kamu cukup melakukan begini.' Beliau lalu 
menepukkan telapak tangannya ke tanah 
dan meniupnya, lalu mengusapkannya ke 
muka dan kedua telapak tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tayamum" (7), Bab: 
Orang yang bertayamum apakah perlu 
meniup kedua telapak tangannya (4)) 

Penjelasan 

: Aku berguling-guling di tanah. 


HADITS KE-209 


• * • ** S * + Jf j, •-'.I i i * 9 *' 

& £\ uf c£# :j\5 ij* J>\ & 
&\ & $\ gjj & jU3 

g? # 0 oj jp j*- 

\p&\ Jji jui iiflll 

*1* sk j* *5* I5 ,ui fLi 

V i lT CT 3 * (j^ 

(*IU JLjs pJ \j>l yjd-l «-Aj T t_jb£” V :j gjjlsyJt 


Hadits Abu 3uhaim Al-Anshari ass. Umair 
mantan budak Ibnu Abbas berkata, "Aku dan 
Abdullah bin Yasar, mantan budak Maimunah, 
istri Nabi $g,berangkat pergi hingga ketika 
kami sampai kepada Abu Juhaim Ibnul Harits 
bin Ash Shimmah Al-Anshari, Abu 3uhaim 
berkata, "Nabi $£ kembali dari Bi'r 3amal” 


11 Bi'r Jamal: nama tempat di dekat kota Madinah ( Shahth 
Muslim Tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqi 1/201 ) 


(nama tempat), lalu ada seorang laki-laki 
menemui beliau seraya memberi salam, 
namun beliau tidak membalasnya. Beliau 
kemudian menghadap ke arah dinding, 
lalu mengusap muka dan kedua telapak 
tangannya, baru kemudian membalas salam 
kepada orang itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tayamum " (7), Bab: 
Orang yang menetap apabila tidak 
mendapatkan air (3)) 

Penjelasan 

jL : Sebuah tempat di dekat Madinah, 
maksudnya dari arah suatu tempat yang 
dikenal sebagai Bir Jamal. 


ORANG MUSLIM TIDAK NAJIS 


HADITS KE-210 

0 Jtf &\ ^ -TV 

UU ££ ufj jdy &\ jiit jjij 

} • 3 M 5 «* -P ^ ^ J ^ 

C-1L-JU *0*9 Ja- 4** 

‘4^ j*j ci? jyw 

U-ui-l oti tt o :j cSjUdl 

(•jsPj i3j— N j 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah Jg 
berjumpa denganku ketika aku dalam 
keadaan junub. Beliau menggandeng 
tanganku hingga aku pun berjalan bersama 
beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi 
diam-diam kembali ke rumah untuk mandi. 
Kemudian kembali lagi dan beliau masih 


159 



duduk. Beliau lalu bertanya, 'Ke mana saja 
kamu tadi, wahai Abu Hurairah?' 

Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau 
lalu bersabda, 'Subhdnallahl Wahai Abu 
Hurairah, seorang Muslim itu tidaklah najis.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
junub keluar dan berjalan di pasar dan yang 
lainnya (24)) 


Penjelasan - 

Ji-jJI : Tempat bemaung. 


TIDUR DALAM KEADAAN DUDUK 
TIDAK MEMBATALKAN WUDHU 


HADITS KE-212 

:Jl3 a Qi jjwil 

j && fLj *3* iii ^ >\j 

{ js- ^\l Ui 

(o\i)ll jju 


DOA MASUK KAMAR MANDI 
ATAU WC 


HADITS KE-211 


Cjt :jvl lilt Jill jit itoi -f W 

: jil .adi jis 1S1 jdij 3 &i 

liiil ijii 

AX- Jji U vjU ^ vjlsS" i :j 


Anas bin Malik berkata, "Suatu ketika iqamat 
telah dikumandangkan, tapi Nabi gg masih 
berbicara dengan seseorang di sisi masjid. 
Beliau belum juga melaksanakan shalat 
hingga sebagian para shahabat tertidur." 11 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Imam yang memilikl hajat setelah iqamat 
dikumandangkan (27)) 


Anas m berkata, "Dika hendak masuk kamar 
mandi, Nabi $§ membaca doa: Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki 
dan setan perempuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Apa 
yang diucapkan ketika akan masuk kamar 
mandi (9)) 


--*Penjelasan 

<£49-1 : Khubuts adalah jamak khabits, 
khaba Trsadalah jamak khabitsah, maksudnya 
setan-setan lelaki dan perempuan. 


160 


1 2 Yakni tidur dalam keadaan duduk (Shahlh Muslim Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/284) 



BAB 4 
SHALAT 


PERMULAAN AZAN 1 


HADITS KE-213 

«6l-m oaJi oU 

j\il *a$ & \i$ \£bl ftf ^s£ 

J\lj sjjjLiDl jjyiU Ji* Ly5\j 1^ Jdfl ^ $ Jat.; 

jvil «^l 3j jif Sj5 j* :f^u 
jiS $U)u &£ SU-j 5j^i %f :iiA di 

S}Ua)l> 

* • 

(O'&l *-*J *-»L \ olsT V : j cSj^J' A^i-t) 


Ibnu Umar berkata, "Dahulu ketika kaum 
Muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul 
untuk shalat dengan cara memperkirakan 
waktunya, tidak ada panggilan shalat. 
Suatu hari mereka memperbincangkan 
masalah tersebut. Di antara mereka ada 
yang mengusulkan memakai lonceng 
seperi loncengnya kaum Nasrani. Sebagian 


1 Azan secara bahasa adalah pemberitahuan atau 
permakluman. Sedangkan secara syariat ialah 
pemberitahuan bahwa waktu shalat telah tiba dengan 
menggunakan lafal-lafal tertentu dan cara tertentu. (A/- 
MausQ'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah ) 


lain mengusulkan untuk meniup terompet 
sebagaimana kaum Yahudi. 

Maka Umar pun berkata, "Mengapa 
tidak kalian suruh seseorang untuk 
mengumandangkan panggilan shalat?" 
Rasulullah sgj kemudian bersabda, "Wahai 
Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan 
shalat!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Awal 
azan{ 1)) 


PERINTAH MENGGENAPKAN BACAAN 
AZAN DAN MENGGANjILKAN IQAMAT 


HADITS KE-214 

-i?tii 1.? *•' * • - 


i :J\5 «Ufr ^ I Vi -f\l 

if \/X& ^jtog 

5'^' ^-4 

(«!>'' iVl vjL ^ : jliS/l ijUS* \» A^i-i) 


Anas 2 ® berkata, "Orang-orang menyebut- 
nyebut tentang api dan lonceng (dalam 
mengusulkan cara memanggil shalat). 
Latu ada juga di antara mereka yang 
mengusulkan seperti kebiasaan orang- 
orang Yahudi dan Nahrani. Maka Bilal 
diperintahkan untuk mengumandangkan 


161 



azan dengan menggenapkan bacaan azan 
dan mengganjilkan iqamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Awal 
azan (1)) 


Penjelasan 

0>&i ^4 o? : Membaca lafal-lafal azan 
sebanyak dua kali-dua kali, kecuali lafal takbir 
di awal, takbir dibaca sebanyak empat kali, 
dan kalimat tauhid di bagian akhir, kalimat 
tauhid dibaca sebanyak sekali, dan kecuali 
lafal iqamat, semuanya dibaca dua kali-dua 
kali. 


PERINTAH MENJAWAB AZAN 


KEUTAMAAN AZAN DAN SETAN LARI 
KETIKA MENDENGARNYA 

HADITS KE-216 

&\ (sej J\ iloi -m 

e^L aU fjiy bl : Jll tjJuy ^ f&l 

&h\ s Jfiji % su*jLm 

6js iS\ « jjf iijffli iSis 
‘<#1 4^ #4 iSj > 
UJ aji' <\5S £i\ 

(^, iUl uL l ukS" \* :j (jljUJI <>^>1) 


HADITS KE-215 

i.i ii*, a s liii a - 
jUll - {NO 

SIjSJI fsLi l$l :JV3 «jd^3 

{ . i- ... '1 , { 5-r 
- li| Jju t* olj Y 'jbS* \* ! j 

(iSoUt 


Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa 
Rasulullah $3 bersabda, "Apabila kalian 
mendengar azan, maka jawablah seperti 
apa yang diucapkan muadzin." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apa 
yang diucapkan ketika mendengar azan (7)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Jika panggilan shalat 
(azan) dikumandangkan maka setan akan 
lari sambil kentut sampai tidak mendengar 
suara azan. Apabila panggilan azan selesai, 
maka setan akan kembali. Dan bila iqamat 
dikumandangkan setan kembali berlari dan 
jika iqamat telah selesai dikumandangkan, ia 
kembali lagi, lalu menyelinap masuk kedalam 
hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini 
dan itu.' la terus menggoda hingga seseorang 
tidak menyadari berapa rakaat ia shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan Azan (4)) 

Penjelasan 

C>s tSl : Seruan untuk shalat diulang lagi. 

'J & : Berbisik. 


2 Orang yang mendengar azan dianjurkan mengucapkan 
sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada 
kalimat: hayya 'alash shat At dan hayya 'alal falAh. Pada 
dua kalimat ini ia disunahkan membaca: IA haula wa IA 

3 uwwata illA billAh (tiada daya dan kekuatan kecuali 
engan izin Allah). 


162 



SUNAH MENGANGKAT TANGAN Dl 
DEPAN BAHU KETIKA TAKBIRATUL 
IHRAM, RUKUK, I’TIDAL, DAN 
BANGUN DARI TASYAHUD AWAL 


HADITS KE-217 

4A3I <j£ j Jlfr 4i\ alt -fW 

fll iSj jdij : $ 

£*3 3, 

*&$Jy 'P=k «2yS ji** 

<UJl ‘£^.3" i>f ^!3 

^b J$ *M aJI vjL At :0'iS/l vj^" V : j <£>liJI 4aya-i) 

(q lib (£> 


Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat 
jika Rasulullah |gj berdiri shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar 
dengan pundaknya. Beliau melakukan seperti 
itu ketika takbir untuk rukuk dan bangkit dari 
rukuk dengan mengangkat kepalanya sambil 
mengucapkan: 'sami'allahu liman hamidah 
(Allah mendengar orang yang memuji-Nya) 
Namun, beliau tidak melakukan seperti itu 
ketika akan sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengangkat tangan apabila takbir, rukuk, 
dan bangkit dari rukuk (84)) 

Penjelasan 

jii : Sejajar dengan kedua pundak. 


HADITS KE-218 

<SSl| L}i iji- ci <#< 

-Jgyii 65 eUU & iff 


* • 


-«A 


■ 

'M3 *&i £fj O' M3' lijj 

4AJ1 Jj-J 5' £fj £j£p' <>? 


Hadits Malikk bin al-Huwairits. Diriwayatkan 
dari Abu Qilabah bahwa dia melihat Malik 
Al-Huwairits ketika shalat, ia bertakbir dan 
mengangkat kedua tangannya. Apabila 
hendak rukuk, ia mengangkat tangannya, 
dan ketika mengangkat kepalanya dari 
rukuk ia juga mengangkat kedua tangannya. 
Lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah jg; 
berbuat seperti itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengangkat tangan apabila takbir, rukuk, 
dan bangkit dari rukuk (84)) 


MEMBACA TAKBIR SETIAP TURUN 
DAN BANGUN DALAM SHALAT 
KECUALI BANGUN DARI RUKUK 
MAKA MEMBACA SAMI’ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 


HADITS KE-219 

bt Aif &\ & Sj# J\ && -m 

O^A>l lilfl j ai> jLjj ^ai 

4Ail 4JL) 1 ^.4=4.u*iV Jj :JlS 

j jijissll fLl) vjL NO :jliS|l VylkT V : j tSjUyJI Aaya-t) 

<t£» 


163 


Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah m 
pernah shalat mengimami para shahabat. la 
bertakbir setiap turun dan bangun. Selesai 



shalat ia berkata, "Sungguh, aku adalah 
orang yang paling mirip shalatnya dengan 
Rasulullah daripada kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menyempurnakan takbir ketika rukuk (115)) 


juga bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat 
setelah duduk (tasyahud awal)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengucapkan takbir ketika bangun dari 
sujud (1 1 7)) 


HAD ITS KE-220 

«ilfr <0)1 *jijA -W' 

0^\ jl } \3 \l\ <U)l jjlj 

•’si •» i' •* 

r* &? jw r» Oie- 

6* *5-* £*£ os? 6-5 ^ 

^ £ .nil dijj Jfcfc jl5 

j^£=o u*Aj gj> os? ‘tijfc OS? 

{'i' si < *■ £. - • jS; •'si •> > • 

J*4J pj W-l; £3 jJ OS? OS? 

Oi>* j^=u} il$l«ja i L> jftt^all 3 tiUi 

UitfkM lij gSsifll 0^ Mi 

^ fti tij jj-SoJl <_»U WY i^iiSll i-A-S” '* : i3 cSjt*01 4»-jS-i) 


Penjelasan 

is ** : Bersungkur sujud. 


HAD ITS KE-221 
0* o^ OS-*** 0* 0Lr*£ 

U1 tuJUs <j^ 0^ <— iL'v C*Ju<? :Jl! (4l)l -US- 

^13 *j? o& ‘0s-^- o? o!3^J 
^ os^P' 6* li i3 (/$ 
la! : jul os^- 65 o!>^ J&f fiLiii 

jl <jjuj *uL* <0)1 JUji- #Sti lift cM'ft 

^Uj| i_jU i— >bS” V 

(^uJI 


Abu Hurairah m berkata, "3ika Rasulullah 
3 g| shalat, beliau takbir saat memulai berdiri 
(takbiratul ihram), takbir ketika akan 
rukuk kemudian membaca: 'sami'allahu 

liman hamidah (Allah mendengar orang 
yang memuji-Nya), ketika mengangkat 
punggungnya dari rukuk, kemudian saat 
posisi berdiri baliau membaca: rabbana lakal 
hamdu (Ya Rabb kami, milik-Mu lah segala 
pujian). 

Kemudian takbir ketika turun (sujud), 
kemudian takbir ketika mengangkat kepala 
(dari sujud), lalu takbir ketika sujud dan 
ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). 
Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam 
shalat seluruhnya hingga selesai. Dan beliau 


Hadits Imran bin Hushain. Mutharrif bin 
Abdullah m berkata, "Aku dan Imran bin 
Hushain shalat di belakang Ali bin Abi Thalib 
as. Dika sujud ia bertakbir, jika mengangkat 
kepalanya bertakbir, dan jika bangkit dari 
dua rakaat (menuju rakaat tiga) bertakbir. 

Selesai shalat, Imran bin Hushain memegang 
tanganku seraya berkata, 'Sunguh, ia telah 
mengingatkanku pada shalatnya Muhammad 
Atau dia berkata, 'Sungguh, ia telah shalat 
bersama kami seperti shalatnya Muhammad 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menyempurnakan takbir ketika sujud (1 16)) 


164 



HADITS K.E-222 

. * 

4i)l oy^j 0* <Cv4UaJI ^ o^UP — ??? 

££ $ & S3U 'V :j\S fLj *3* Jiii Ji 

i£li 

; ^ ^ ; 

fU^U *»l jill <_jj>-j i_jIj ^o »_jbS" >• :j A^».t) 

(US' oljLdlt j 


Fatihah, maka itu sudah cukup. Namun bila 
kalian tambah setelahnya itu lebih baik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Shubuh (104)) 

Penjelasan 

ofjii : adalah pelaksanaan secara 

mencukupi untuk menggugurkan kewajiban. 


Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $$ bersabda, "Tidak ada shalat 
bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. 3 * 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban membaca Al-Fatihah baik bagi 
imam dan makmum di dalam semua shalat 
(95)) 


HADITS ICE-223 


JS ^ 4lil (jjfj 5J 

umf U* . pU> 

1 ' 0 ' ! f i 5 ' -r ? f » - - • i - 0 f 

1 ^>1 Uj 

** ^ m A 

ii 9 0i j ob oIjaJ' (*' Jp ob 


«•? 


0^' j 3*1 jjil VI : <2)1^1 v r >b5' V :j a*-^1) 


Abu Hurairah a® berkata, "Pada setiap rakaat 
ada bacaannya. Apa yang Rasulullah ^ 
perdengarkan kepada kami, maka kami juga 
perdengarkan kepada kalian. Dan apa yang 
beliau pelankan (bacaannya) kepada kami, 
maka kami juga memelankannya kepada 
kalian. Jika kalian tidak menambah selain Al- 


3 Dinamakan Al-Fatihah karena la merupakan surat 

pembuka Al-Qur'an. Berdasarkan hadits ini maka para 

ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan 
bahwa membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun dalam 
shalat. Barang siapa tidak membacanya, shalatnya tidak 
sah. (Al-Maus0'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah ) 


HADITS KE-224 

; * «• « j * t « 


tf}\ 51 ‘Sj5> Q\ 

a* p ^ j £0 fLj 

^ji SjS *5* 5^1 jp fLi 

:JUj aJl& <U)I ^*0 

Jc jaL l i *l>> ju s^^jJ J*oj |>J dill! 
J*a 3 iIIjIs :JUl ijju <3 4 Jl& <U)1 

C# iib*J :JUj \jSb 

0 " * ^ 

feil J2 j£S oSl^Jl jj cj iSj :jvl ^ 
J*- ^jl jli ‘Oljiil (iUi ^113 U 

s- • > • i si S' , si 1 “ ft' 

J>Udl |oJ (UJl9 J^U*J ^>- *Jjl jaJ <UU Jj 

si \ a \\ ' S^ 1 | - a S \ * C 

|0-> (UJV»> £djl |0J t|jU>Lw (JW3J 

• 'IlS 1 ' * 1 Sa 1 0 1 ' S a^iaj: 5 ^ *0 •( 

0 tiUi JaSi |«j <ljt>Uu fjCjai 

ai>l gjJl j»\ ujtS" \* 

(ojl&^IU pa 'll ^jII |JLj A*lt 


Abu Hurairah a® meriwayatkan bahwa Nabi 
masuk ke dalam masjid, lalu ada seorang 
laki-laki masuk ke dalam masjid dan shalat. 
Kemudian orang itu datang dan memberi 
salam kepada Nabi £j£. Nabi ^ menjawab 
salamnya kemudian bersabda: 


165 



"Kembali dan ulangilah shalatmu, karena 
kamu belum shalat !" 4 Orang itu kemudian 
mengulangi shalat dan kembali datang 
menghadap Nabi sambil memberi salam. 
Namun beliau kembali bersabda: 

"Kembali dan ulangilah shalatmu karena 
kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan 
orang ini sampai tiga kali. 

la pun berkata, "Demi Zat yang mengutus 
tuan dengan kebenaran, aku tidak bisa 
melakukan yang lebih baik dari itu. Maka 
ajarilah aku." 

Beliau pun bersabda: 

"]ika kamu mengerjakan shalat maka 
bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah 
dari Al-Qur'an bagimu. Kemudian rukuklah 
hingga kamu tumakninah dalam rukuk. 
Lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu 
berdiri tegak, setelah itu sujudlah sampai 
kamu tumakninah dalam sujud. Lalu angkat 
(kepalamu) untuk duduk hingga tumakninah 
dalam duduk. Setelah itu sujudlah sampai 
kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian 
lakukanlah itu semua dalam shalatmu 
seluruhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Perintah 
Rasulullah bagi orang yang tidak sempurna 
ruku'nya untuk mengulangi ( 122 )) 


DALIL TIDAK MENGERASKAN 
BACAAN BASMALAH 


HADITS KE-225 


5^1 O' -WO 

bM % ^ M * 5 * &\ 

oJuji 4»j & ilii v-» 


4 Artinya, kamu belum shalat secara benar ( Shahth At- 
Bukhari Tahqiq Dr. Musthafa Dib At-Bugha 1/263) 


Anas meriwayatkan bahwa Nabi jg, Abu 
Bakar, dan Umar memulai shalat dengan 
membaca: Altomdu lilldhi rabbi I 'Alamin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apa 
yang dibaca setelah Takbirul Ihram (116)) 


TASYAHUD 

HADITS KE-226 

idJS- AJji (ffOj Alii -UC- -fn 

jijdd&l Ji^Jl^lililSll!? :j\3 

Jp f^ui £S 4i\ jp fSU! di 

Jpdl Uli ‘oSli jp fSUl * jJlL? jp fStlJl 
: JU3 idd jj 1 dd&l^^Jl 

pidii pd ty sfSQi ji aiii 51 

fSdjl .od&l$ O^l} <Ui oCgell 
die. fSlfj! i&g 4)1 &J3 ig\ 1$ add 
6U1 aUi jvs llj ‘OidUiJl 4il jpj 

aII S o' ij&% sUlll j j? 

^5 ^ dpjj iid ins 51^4 Ai^i 

jiI u j»^5i p i*j 

^ 1^.1 f^LJI yii f ;Q| jC 5 L .MI ybi* V t t>p!) 


Abdullah bin Mas'ud ass berkata, "Dahulu 
ketika kami shalat bersama Nabi $ 5 , 
kami membaca: Semoga keselamatan 

terlimpahkan kepada Allah sebelum hamba- 
Nya, semoga keselamatan terlimpah kepada 
fibril, Mika'il, kepada fulan dan fulan. Selesai 
shalat, beliau menghadapkan wajahnya 
kepada kami dan bersabda: "Sesungguhnya 
Allah adalah As-Salam, apabiia salah seorang 


166 



dari kalian duduk dalam shalat (taasyahud), 
hendaknya membaca: 

Semua penghormatan hanya milik Allah, 
juga shalawat dan kebaikan. Semoga 
keselamatan tercurah untukmu, wahai Nabi, 
juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga 
keselamatan juga tercurah untuk kami dan 
hamba-hamba Allah yang shalih. 

Sungguh, jika ia mengucapkannya, maka hal 
itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba 
yang shalih baik di langit maupun di bumi, 
lalu melanjutkan: 

Aku bersaksi bahwa tiada Zat yang berhak 
diibadahi selain Allah, dan Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya. 

Setelah itu ia boleh memilih doa yang ia 
kehendaki" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: As- 
Salaam adalah nama dari nama-nama Allah 
Ta'ala (3)) 


Penjelasan 

o&pUl : Jamak tJ. yaitu kepemilikan hakiki 
yang sempurna, 6C£JI : Maksudnya kalimat 
thayyibah, yaitu zikir kepada Allah, semuanya 
hak Allah. 

uJJS j\5 iSi : Hamba-hamba Allah yang ikhlas. 

elllll j $ Olif : I’tiradh antara 

sabda beliau, “Hamba-hamba shalih, ” 
dengan sabda beliau, “Aku bersaksi bahwa 
tiada Hah (yang berhak diibadahi dengan 
sebenamya) selain Allah.” 


MEMBACA SHALAWAT NABI 
SETELAH TASYAHUD 

HADITS KE-227 

Si : jlil 


• * 


aJ £> 4JJl *gi)i A 

jjij 13 L :JUi 4 UoiS :cJiI ji-j 

4l\ £ :di3 fLj 

J3 Ai $ Jit ftuii 
yy : jt» SfLAZ 

jp cJLtf jT Jpj Jp 

jp 4? ’4? A Ji jS 

jpj frfSS jp c^C U? ps Jl jpj pe 

^ <-jL \* :»LuSll V 

(.L&t***! 


Abdurrahman bin Abi Laila meriwayatkan, 
Ka'ab bin Ujrah menemuiku, lalu berkata, 
"Maukah kamu aku beri hadiah yang aku 
dengar dari Nabi $jj?" 

Aku jawab, "Ya, hadiahkanlah padaku." 

Lalu ia berkata, "Kami pernah bertanya 
kepada Rasulullah ^ Wahai Rasulullah, 
bagaimana cara kami bershalawat 
kepada Ahlul Bait, sementara Allah telah 
mengajarkan kepada kami bagaimana cara 
membaca salam kepada Anda?" Maka 
beliau bersabda, "Ucapkanlah: 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad dan kepada keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau telah 
melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan 
kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. 
Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana Engkau telah melimpahkan 
berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji 
dan Mahamulia." 


167 



(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
( 10 )) 


HAD ITS KE-228 

*1* ill Jl eJji. -WA 

JUS && Jii jill jjij C :ipj j$‘ 

^lll il^ji iflStj 4^ic Sill 4l\ Jjij 

J> jp^ «& 45-fiil p jp 
^ ttjpj 4?!5j*5 P jp ■i'j'i) ‘frfGij 

O? '• V : j p^i-t) 

(j-c.L-1 


Abu Humaid As-Sa'idi m meriwayatkan 
bahwa mereka (para shahabat) bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami 
harus bershalawat kepada Anda?" 

Maka Rasulullah ^ bersabda, "Ucapkanlah: 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad, istri-istrinya, dan anak 
keturunannya sebagaimana Engkau telah 
memberi shalawat kepada keluarga 
Ibrahim dan limpahkanlah berkah kepada 
Muhammad, istri-istrinya, dan anak 
keturunannya sebagaimana Engkau telah 
melimpahkan berkah kepada keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji 
dan Mahamulia ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi * (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
(10)) 


BACAAN SAMI’ ALLAHU LIMAN 
HAMIDAH DAN AMIN 


HAD ITS KE-229 

+ s» > * *• ti, , 

Jj-a O' ,4 - c Cs?j • ji> -m 

y. fu^'i jvS ill : jil fLj P Jili 4ii 

£$ P\ aJj €>j fa & sin 
ex i^sSui jjisiji jig ^ 


0«> 
• • 

<Lo,i 


Vi# '*° V tfjUJl P»-^-i) 

aJ-I 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Jika imam 
membaca: Sami'alldhu liman hamidah 

(semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya), maka bacalah: Allahumma 
rabband wa lakaltomdu (Wahai Rabb kami, 
bagi-Mu segala pujian). Sungguh, barang 
siapa yang ucapannya bersamaan dengan 
ucapan malaikat, maka dosanya yang telah 
lalu akan diampuni ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan “Allahumma Rabbana wa lakal 
Hamdu" (Ya Allah, Rabb kami, segala puji 
hanya milik-Mu) (1 25)) 


HADITS KE-230 

of ill 3*3 J\ -tv 
JlS lil : jll p. aIIc- ill ij| 
cili^l *5^1 *ul)i £ U=oSdi cJilj 

*V * I' „ t tli i «• •* i - • i 

fJJU U A) llfcljc^l 

Ot*lsll J-a> '* : j <*>»->) 


168 



Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasuiullah g§ bersabda: "Dika salah seorang 
dari kalian membaca 'amin' dan para malaikat 
yang ada di langit juga membaca 'amin', 
lalu salah satu bacaan (kalian) bersamaan 
dengan bacaan yang lain (malaikat), maka 
dosanya yang telah lalu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan " (10), Bab: 
Keutamaan mengucapkan 'amin' (112)) 


lili ‘4 j pJiJ Jjji :Jl3 «o^)l 

iijiiju £ iSj5 jU ii|3 

diij uij ipjil Jii ju lijj 

Ij[ 3 .ilii 

(a? 


HADITS KE-231 

Si &\ J\ vio^- -*r\ 

jvl iSl : j\3 jdlj 4&i 

Ajld :l^i jjis Slj jLfcJlfr O j ^axJI 

fils i^uSuii ^ 


?• 


( l j^*UlU v«jL \\V >-ibS" V : j 4>^»-0 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasuiullah jg bersabda: "3ika imam membaca: 
Ghairil maghdhObi 'alaihim waladh-dlallin, 
maka bacalah: amin. Karena siapa yang 
bacaan amin- nya bersamaan dengan 
bacaan amin malaikat, maka dosanya yang 
telah lalu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Makmum mengeraskan lafal amin (113)) 


Anas bin Malik ess berkata, "Rasuiullah sg 
pernah terjatuh dari kuda sehingga bagian 
lambung kanannya terluka. Lalu kami 
menjenguk beliau, tidak lama kemudian 
masuklah waktu shalat. Beliau shalat 
mengimami kami sambil duduk, maka kami 
juga shalat dengan duduk. Selesai shalat 
beliau bersabda: "Dijadikannya imam itu 
agar diikuti. Dika ia takbir maka takbirlah. Dika 
ia rukuk maka rukuklah. Jika ia mengangkat 
kepala maka angkatlah kepala kalian. 3ika 
ia mengucapkan: sami'allahu liman hamidah 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya) maka bacalah: rabbana wa 
lakal hamdu (Ya Rabb kami, bagi-Mu segala 
pujian). Dan jika ia sujud maka sujudlah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Azan" (10), Bab: 
Mengikuti dengan takbir ketika sujud (128)) 

— Penjelasan 

J^Jr* : Mencakar. 


HADITS KE-232 

tile- 4A)l ($?J dUli ij * il doA>- 

^ fLj & &\ & <UJl : J\S 

t> t > ' •“[ * h ’ - . ; 

toijju 4*1 £* u>> J J jl 4 j U u O&jP 

.s-rf '' it i s i. 

Ub (UjuuO u> J-ioa (o^LojI CJji a^ifl 


HADITS KE-233 


p 4-iilc- do.X>- -fYT 

jij ^ <&! 

»^33 J-^3 * 4 ^ 3*3 6^ 

:J\S JjiSl £1 g? ail 3 


169 



\l\j j&j lSl3 <<U Uli 

Lyl?* | j Jua3 UJ\>- lilj £3 j 

fJjJ f b^fl bij V :j (jijliwJl A^j-I) 

<«# 


Diriwayatkan dari Aisyah, Ummul Mukminin 
bahwa ia berkata, "Rasulullah jgjj pernah 
shalat di rumahnya ketika sakit. Beliau 
shalat dengan duduk, dan beberapa orang 
di belakang beliau shalat dengan berdiri. 
Maka beliau memberi isyarat kepada 
mereka agar duduk. Selesai shalat, beliau 
bersabda: "Sungguh, dijadikannya imam itu 
untuk diikuti. Jika ia rukuk maka rukuklah. Jika 
ia mengangkat kepalanya maka angkatlah 
kepala kalian. Dan jika ia shalat dengan 
duduk, maka shalatlah dengan duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti 
(51)) 


HAD ITS KE-234 


jli :JV5 Jli ffll Cse'j, Idi- -m. 

Pte fisy j-i tiiftj di jii ^11 

ji» 6p <!^ju '£ ) tS|5 <ijj?£s J? lip .o 
tSp .iii aiij dj :i}ijij .:ia jii y. 
Cjii ijlii Qtf. Ji lip .ijii^ii 

0^*1 

jijisll u>Wsi V : ii 

(;^Ul c balj 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Dijadikannya Imam itu untuk 
diikuti. Jika ia takbir maka takbirlah. Jika 
ia rukuk maka rukuklah. Jika ia membaca: 


sami'alldhu liman hamidah (Semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya) maka 
bacalah: rabband wa lakal homdu (Ya Rabb 
kami, bagi-Mu segala pujian). Jika ia sujud 
maka sujudlah. Dan jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah dengan duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan " (10), Bab: 
Kewajiban bertakbir ketika pembukaan 
shalat (82)) 


MENGGANTI IMAM JIKA 
BERHALANGAN 

HAD ITS KE-235 

* i * " * ■S’.i *•’* • " s ' 

AiS \ -U& 4JJ| Ajtite lioJ^ - WO 

Sf tiSt jp dlio :JVl X& 

JU 4 :JVl A ititf 

si -r , -t - -r c . • 

|aJ tJ-JLfrli JUU3 t lUj U3 :cJl5 c-JajkJl (3 

jUj tjvii p ^ ciS 

jS A :di Jif :fLj 
:dJ\l ^ ( ;u ^ :jl3 4)1 G 

si o':- *. „ * , .. -s si "i' 

| tArtXfr J U ui j 

G p A :di Jlfi jtff 

Jjui \yJb JUl 4)1 jjjuj 

Jvi! ijjiJ csl p 

G aGj^b jtf A diS jul 

Oj j^b (3. 4AJj jj*«j 

ts^/i sliJi sSUJ fLj ^ iil 5^)1 


170 



M 4 Jlfe 

h j^jJI SfiS ‘0-&U ^ jl 

t^ ;!b ^e3 O' 3 /“4 jJuy A glfr &1 4jjl 

J* ji 4 :\l£ 5® ‘>4 $ 

jjl ((211 Jo J2-! col :^2c 4 ] JUi (jolilb 

i*-^ > | *\> + ^ • •!?• tt • ****#» 

UAJ^-I Wj Ju>j 

Sgi'&'j J==4 J?!} 5^1 ‘o*^' 

6 ^' tj 6 <>y cii >4 j?i Slj CSS 
gUji-f : jtf tjlfe S 64 fLj * 3 S &l 
: jll <j£sj jj cuf jj »l 2 l>tl (fJi- jj 
^11 f*Zu $jij &>M J?' 

0^13 <^' 5 ^-^ g^^!3 *f^5 4 *j' 

.Ifrli jJUj A«lfr &' 

tj^ub ^ 4jjl Jp C*L>-JJ :4JJI Ju*& J\3 

ISJIp U (2U12 >>1 Sf a ciil 

toU :Jl3 jJuj aJc 4&1 ^ill Jej> j£- 

£L aLs, &>JfuS *3S cJ*£l 
joCxll 0^ l5^' <21J c jlml Jli 4jl 

:cii 

pjjj fU)ll L*jj <— jVj ®N rpliSll i— itS" V (j Aa-^A-1) 


Hadits Aisyah. Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah m berkata, "Aku pernah menemui 
Aisyah lalu bertanya kepadanya, "Maukah 
engkau menceritakan kepadaku tentang 
sakitnya Rasulullah $jj?" 


Aisyah menjawab, "Ya, ketika sakit Nabi 
jg semakin berat, beliau bertanya, apakah 
orang-orang sudah shalat?" 

Kami menjawab, "Belum, mereka masih 
menunggu Anda." 

Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, 
ambilkan aku air dalam bejana." Maka kami 
melaksanakan apa yang diminta beliau. 
Beliau lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan 
berangkat, namun beliau jatuh pingsan. 
Setelah sadarkan diri, beliau kembali 
bertanya: Apakah orang-orang sudah 

shalat?" 

Kami menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, 
mereka masih menunggu Anda." Kemudian 
beliau berkata lagi, "Ambilkan aku air dalam 
bejana." 

Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian 
beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, 
namun beliau jatuh pingsan lagi. Setelah 
sadar kembali, beliau bertanya: Apakah 
orang-orang sudah shalat?" 

Kami menjawab lagi, "Belum, wahai 
Rasulullah, mereka masih menunggu Anda." 
Kemudian beliau berkata lagi, "Ambilkan 
aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk 
dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk 
berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh 
dan pingsan lagi. Setelah sadarkan diri, 
beliau pun bertanya, "Apakah orang-orang 
sudah shalat?" 

Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi 
di masjid untuk shalat Isya di akhir waktu. Lalu 
Nabi 3® mengutus seseorang untuk menemui 
Abu Bakar dan memintanya untuk mengimami 
shalat. Maka utusan tersebut menemui Abu 
Bakar dan menyampaikan, "Sesungguhnya 
Rasulullah jg telah memerintahkan Anda 
untuk mengimami shalat." Lalu Abu Bakar — 
orang yang hatinya lembut — berkata, "Wahai 
Umar, pimpinlah orang-orang melaksanakan 
shalat." 


171 



Umar menjawab, "Anda lebih berhak dalam 
masalah ini." Maka Abu Bakar memimpin 
shalat pada hari-hari ketika Nabi jg sakit. 
Kemudian ketika Nabi Sjjg mendapati tubuhnya 
lebih segar, beliau pun keluar rumah sambil 
berjalan dipapah oleh dua orang; salah 
satunya adalah Abbas untuk melaksanakan 
shalat Zhuhur. Ketika itu Abu Bakar sedang 
mengimami shalat, ketika ia melihat beliau 
datang, Abu Bakar hendak mundur dari 
posisinya. Namun, Nabi memberi isyarat 
supaya ia tidak mundur. 

Kemudian beliau bersabda, "Dudukkanlah 
aku di sampingnya." Maka kami 
mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. 

Perawi berkata, "Maka jadilah Abu Bakar 
shalat dengan mengikuti shalat Nabi gjj 
sementara orang-orang mengikuti shalat 
Abu Bakar, dan saat itu Nabi shalat sambil 
duduk." 

Ubaidullah berkata, "Aku menemui Abdullah 
bin Abbas dan berkata kepadanya, 
"Maukah Anda saya ceritakan sebuah 
hadits tentang sakitnya Rasulullah ^ seperti 
yang disampaikan Aisyah?" Dia menjawab, 
"Sampaikanlah!" 

Maka aku menceritakan hadits yang 
disampaikan Aisyah. Abdullah bin Abbas 
tidak mengingkari sedikit pun dari apa yang 
aku ceritakan selain ia bertanya kepadaku, 
"Apakah Aisyah menyebutkan nama laki- 
laki yang bersama Abbas?" Aku menjawab, 
"Tidak." la pun berkata, "Dia adalah Ali bin 
Abu Thalib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Sesunggunhnya dijadikan imam untuk diikuti 
(51)) 


Penjelasan 

jiS : Penyakitnya kian parah. 

: Bak tempat mencuci baju. A z- 
Zamakhsyari berkata, "Disebut demikian 


karena tempat ini digunakan untuk mencelup 
pakaian.” 

• Agar ia bangun dengan susah payah. 
: Berkumpul. 


HADITS KE-236 


Q :cJ\i -tn 

oifj I^ll &\ jiS 

it if5it 

usW 65 «jyVi oSU-j gSfe 65 

4&I xCs- Jill iyi~\ Js^ JjjtJ 
JaJ :JUl cJll U j-llc. 

A :cii ps fJ jyjl ^ 

(U»yjJ »|AIj 


Aisyah berkata, "Ketika Nabi jg sakit 
dan semakin keras sakitnya, beliau meminta 
izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di 
rumahku, lalu diizinkan. Beliau keluar dengan 
berjalan tertatih, dan kedua kaki beliau 
diseret di atas tanah. Saat itu beliau dibantu 
oleh Al-Abbas dan satu orang lainnya." 

Ubaidullah berkata, "Aku menceritakan 
kepada Ibnu Abbas apa yang diceritakan 
oleh Aisyah. Maka ia bertanya kepadaku, 
"Tahukah kamu siapa orang yang lain itu, 
yang tidak disebut namanya oleh Aisyah?" 
Aku jawab, "Aku tidak tahu." Lalu, ia berkata, 
"Orang itu adalah Ali bin Abi Thalib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Hadiah suami kepada istrinya dan istri 
kepada suaminya (14)) 


172 



) 


Penjelasan 

>%-j iat : Berjalan dengan menimbulkan 
bekas di tanah seakan membuat garis 
(berjalan tertatih-tatih). 


HAD ITS KE-237 


J \ j**j jJl) :cJ\i vioua- -?YV 

jfc Uj eUS &\ & 4ili 

44 o' J 

^j{ Vj IjuI f 13 SU-j JUu 

^ faiis \ && }% ji £\ 

^ 4AJ1 Jjlj OUS 0? oSjta 

mJ&P* 

ti - ’ (j'ly* ^ <—>bS" It :<j Asfji-\) 

(clijy 


Aisyah & berkata, "Aku selalu meminta 
Rasulullah mempertimbangkan itu 
(penunjukan Abu Bakar sebagai imam 
shalat). Tidak ada hal yang membuatku 
banyak meminta beliau mempertimbangkan 
itu selain karena aku tidak yakin bahwa 
orang-orang akan menyukai seseorang yang 
menggantikan beliau. 

Selain itu, aku melihat bahwa tidak akan ada 
seorang pun yang bisa menggantikan beliau, 
kecuali orang-orang tidak akan senang 
kepadanya. Oleh karena itu, aku ingin 
Rasulullah $5 menggantikan (penunjukan) itu 
dari Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyerangan" (64), Bab: 
Sakitnya Nabi %% dan wafatnya (83)) 


HAD ITS KE-238 

j oj* & :cJli <aJ tolfr -ft* A 

* 

oU i2£i p & &\ ail 

#> „ A 

jf—z) Ul Ijj-a :Jub o^Uoli 0^(3 

?• f ?a • a? i5n 



j?l >? 4 

0£ Ajjlfi’ 4A)l 

>?j?i 3$ 6* ou£ 4^-j 

,dlj ^1* &i Ji) ^ji a^i if 

Ji jlU- 3.' ^ ulllfc o' 

5^4 i&} ^ 

ji=U 3' 

o * "*■ " " 




Aisyah <t& berkata, "Ketika Rasulullah 
sakit yang menyebabkan beliau wafat, 
tibalah waktu shalat dan dikumandangkan 
azan. Lalu beliau memerintahkan (kepada 
para istrinya), 'Suruhlah Abu Bakar untuk 
mengimami shalat bersama orang-orang.' 

Lalu dikatakan kepada beliau, 'Sungguh, 
Abu Bakar itu orang yang lemah dan mudah 
menangis (saat membaca Al-Qur'an). 
Dia tidak akan mampu menggantikan 
Anda mengimami shalat.' Beliau kembali 
mengulangi ucapannya, dan mereka juga 
memberi jawaban yang sama. Hal itu terus 
berulang hingga tiga kali. Akhirnya beliau pun 
bersabda, 'Kalian ini seperti istri-istri Yusufl 


173 



Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami 
shalat.' 

Maka keluarlah Abu Bakar untuk (mengimami) 
shalat. Tiba-tiba beliau merasa agak enak 
badannya, sehingga beliau keluar ke masjid 
dengan dipapah oleh dua orang. Sepertinya 
aku melihat kedua kaki beliau menyentuh 
tanah karena sakit. Melihat kehadiran beliau, 
Abu Bakar bemiat untuk mundur namun Nabi 
M mencegahnya dengan isyarat agar ia 
tetap pada posisinya. Kemudian beliau di 
dudukkan di sisi Abu Bakar. Nabi jgjj shalat 
dan Abu Bakar shalat mengikuti beliau, dan 
orang-orang shalat mengikuti Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Batasan 
orang yang sakit untuk menghadiri shalat 
jamaah (39)) 


Penjelasan 

JL.i : yang berarti , berawal dari kata 

yang berarti sangat sedih, hati lembut, 
dan mudah menangis. 

<s'A +> : Berjalan. 

gUsit : Menyeret kedua kaki tanpa 
bertumpu pada keduanya. 


HADITS KE-239 


UJ :cJl5 iul ZjSfc -fVA 

j V j sif jLj & ja 

$4 <M M 4 by : f&b && 
fe M 4 k & «!& t ^ 

"|-il * ** k| I ''' I m" * i" 1*- ^ ?• } 

i CUlio fju U Ajlj 

losfflu ^>4 rf ^ 6>i jll 

^ oi JJ5 cJJsi 
6>f jll JLVEJI s $ JS i!i5 


rf «a^ 4^1^ Jjft : j\3 

j£j ^ >5 Uli i^-% ^4 >4 

.Ik *Ju ^ fLj *3* i&i in 

£>kjj ‘Oikj tW f ^ 

> £ • <- ^ 1 5j? ^ • ^?i K * + 5^ 

jj* Ui9 UmmmJI 
? " i.i * • * * t" • \' >? f" • ' »>f < -c 

j - * 4i)l Jj-j UjW JjI 

&\ & in ^ ^ 

Jfl 6& «>4 J ^ ^ fLj 

0 ’•S’ 0 ’ 

4JJI 4jjl j^su 

<J>*5 J?' <5^5 J-^4 ji-j 

iSiiu 5j j£ii JLvSjjj ifhj 

** # "" 

jjL I— »\j “VA «-As5” \* ^>-^>-1) 


Aisyah & berkata, "Ketika sakit Rasulullah jg 
semakin parah, Bilal datang menemui beliau 
mengabarkan bahwa waktu shalat telah 
tiba. Beliau lalu berkata, 'Kalian suruhlah 
Abu Bakar untuk memimpin shalat jamaah 
bersama orang banyak.' 

Aku lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki 
yang lemah lembut, jika ia menggantikan 
tuan, maka suaranya tidak akan bisa 
didengar oleh orang-orang. Alangkah lebih 
baik bila tuan menyuruh Umar.' 

Maka beliau pun bersabda, 'Suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin shalat bersama orang- 
orang.' Kemudian aku sampaikan kepada 
Hafshah, 'Katakanlah kepada beliau, Abu 
Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah 
lembut. Dika ia menggantikan posisi tuan, 
maka ia tidak akan dapat memperdengarkan 


174 



suara bacaannya kepada orang-orang. 
Alangkah lebih baik bila tuan menyuruh 
Umar, sebab Abu Bakar mudah menangis 
(dalam shalat). Untuk itu, sebaiknya suruhlah 
Umar untuk memimpin shalat orang-orang/ 

Maka bersabdalah Rasulullah $§, 'Sungguh 
kalian ini seperti istri-istrinya Yusuf. 5 Suruhlah 
Abu Bakar shalat bersama orang-orang/ 

Kemudian ketika Abu Bakar sudah memulai 
shalat, tubuh beliau terasa enak, beliau 
pun keluar rumah dengan dipapah oleh 
dua orang laki-laki. Dan seolah aku melihat 
beliau berjalan dengan menyeret kakinya di 
atas tanah, hingga masuk ke dalam masjid. 
Tatkala Abu Bakar mendengar kedatangan 
beliau maka ia pun hendak mundur. 

Namun Rasulullah memberi isyarat 
kepadanya. Lalu tibalah Rasulullah jgg hingga 
beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. 
Abu Bakar shalat dengan bediri sedangkan 
Rasulullah jg shalat dengan duduk. Abu 
Bakar shalat mengikuti Rasulullah $£, dan 
orang-orang mengikuti Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Seseorang mengikuti imam dan manusia 
mengikuti orang yang diikuti (68)) 


HADITS KE-240 

• > • - 


(f dflU gj or*' 

d $ .liiij fLj *3* till ^11 

aIp &\ *£\ 

ggto fjS dp fLj 

&\ ljJSI 4 'Ay** 

PPj PP* 


5 Maksudnya antara Aisyah dan istri-istri Yusuf memiliki 
kesamaan dalam hal memiliki keinginan dan desakan 
untuk mempeioleh apa yang mereka inginkan ( Syarh An- 
Nawawi 'Ala Muslim 4/1 40) 


^ &\ ^ ^ fife o? 

jp>=4 jjl ‘ffcy 

Jl ^ ^ Sf Sfij 

61 jdij &\ 

I*' • ^ ti ♦ • ^ *' I ^ Wj 

J^alij JaI oU t A vjisS” I 1 : j 4^yJ) 

(oLa'jll; ,j»-l 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik Al- 
Anshari— ia mengikuti Nabi 3^, melayani, dan 
menjadi shahabat beliau — bahwa Abu Bakar 
mengimami shalat para shahabat ketika Nabi 
sakit yang menyebabkan wafatnya. Pada 
hari Senin ketika orang-orang berada dalam 
barisan shalat, Nabi H menyingkap tabir 
kamar melihat kepada kami. Beliau berdiri, 
wajahnya seperti kertas. Kemudian beliau 
tersenyum tertawa. 

Kami hampir batal karena gembira 
melihat Nabi $£. Lalu Abu Bakar hendak 
mundur bergabung dengan barisan 
di belakangnya. la mengira bahwa 

Nabi jgg akan keluar untuk shalat. Maka Nabi 
memberi isyarat supaya menyempurnakan 
shalat. Setelah itu beliau menutup tabir. Beliau 
wafat pada hari tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" ( 10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih 
berhak menjadi imam (46)) 

Penjelasan 

: Wajahnya seakan lembaran 
mushaf, sisi kesamaannya; lembut, bersih, 
indah, dan menawan. 

5^5* j& J&j : Mundur. 


175 



HAD ITS KE-241 


HADITS KE-242 


fl :jvl &\ J\ ^ 

«r^l 0^513 <&* 

4A)i 4JJ» JUS j£=o jjl u-Jb-O 

4-j £S ouiu fLj *£■ 

5^ U^iij U tjjuy 4AJi J-tf -gl)i 

aIIc 4l)i £*11 1>? ‘r^' 

^ «* 3 » " 

ply ^iii Cajii «cj Oi? 

J-jij iteaUh* 

oU Jp- AJLfc jJUJ |*19 cOpti-l JLmjj aJl& 

J^iaIIj jJUJI J*l t_iL l”\ ^)liS/l >_>kS* V :j lSjUvJI o-^i-I) 

(i*u^lu 3>-i 


Anas bin Malik m berkata, "Tiga hari 
Nabi $3 tidak keluar rumah. Ketika iqamat 
dikumandangkan, Abu Bakar maju (sebagai 
imam). Nabi berada di balik tabir lalu 
menyingkapnya. Ketika tampak wajah Nabi 
3 H, kami belum pemah melihat pemandangan 
yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi %% 
saat tampak itu. Lalu Nabi ^j§ memberi isyarat 
dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk 
maju (menjadi imam). Lalu beliau menutup 
tabir kembali. Sejak itu beliau tidak dapat 
ditemui lagi hingga wafat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan, lebih 
berhak menjadi imam (46)) 

Penjelasan 

^1L_3 a^c. Jlii aJji ^ jus ; yaitu Nabi |g 
mengambii tabir penghaiang. 


Jo jfi : J15 <41C- 41)1 (jjfj d u ,A»» -f tf 

: jUi Jiill 4&. 4l)t 

J*aJi 

^ a L«d |*i tiUUi jkll bl 

:JU3 «oSlx9 j£=u Ul : jll 


0 **% J=*4 <$J* 

sll>- ££ oUll 

Jjaillj jJluJI JaI v->U n '• ; j A»^i-t) 

(oU^Aj Ja-t 


Abu Musa m berkata, "Ketika sakit Nabi 
semakin parah, beliau berkata, 'Suruhlah 
Abu Bakar untuk mengimami shalat orang- 
orang.' Aisyah berkata, "Sungguh, Abu Bakar 
adalah orang yang lemah (hatinya mudah 
menangis). 3ika harus menggantikan Anda, 
ia tidak akan mampu mengimami shalat 
orang-orang.' 

Beliau berkata lagi, 'Suruhlah Abu Bakar 
untuk mengimami shalat orang-orang.' 
Aisyah kembali mengulangi jawabannya. 
Maka beliau pun bersabda, 'Suruhlah Abu 
Bakar untuk mengimami shalat orang-orang. 
Kalian ini seperti istri-istri Yusufl' 

Maka seorang utusan menemuinya (Abu 
Bakar), lalu ia mengimami shalat ketika Nabi 
masih hidup." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan, lebih 
berhak menjadi imam (46)) 


176 



JAMA* AH BOLEH MENCANGKAT IMAM 
JIKA IMAM (RAWATIB) TERLAMBAT 
DAN TIDAK KHAWATIR BERAKIBAT 
BURUK 


HAD ITS ICE-243 

4))1 . XJ Ui < I ^J J > - 

( 3 } w >&3 AX x Jj ^ Jlfr 44l 43)1 ^jl 4JLfr 

JJj! * 5 ii »» f ^ < | # .1 • # -* * • < < 

..XflJI CjU» .(HftJ £ Jj~C ^ 

oj^b j4f : ji5S . >: jl 

“ ^ ^ ^ 

43)1 jjlj Jii ,U3 : j\l 

^ JI&I 3 jij aIc; idll 

j£so jjI t^llll i yL&3 <ijUa)l £ t—Oj 

O^iJaUl J^Jl J#f \IIi <4pU £ S 
<fLj Ai 4i)i cisii 

of jij &■ Ai 4iii 

4jJg <UA 441 (jfj jSssojil j*^j2 nilltsi 
&£■ 4&1 J*s> 4311 4J oJJ»i U jf Sill Ju*i 

^£ii > J j 5 ?> J d ^5 <# j? jdlj 

jaJuuj 4*ifr 43)1 43)1 Jj-Jj fJuSj cjj4l Q 

<3jCj* U» j£=u Ul \j :J\J uj^ul llli ‘^^iS 

a# 0 ^ u :>« J?I jui Oiid ii c 4 L s of 

" 0 ^ ^ 

** i. I 0 § f 0* I O'** ^ ^ ^ ® 1 C^l ^ N | 

J-i 4)1 JJJ Jl (j^l 

4^ Al 43)1 Jj^j jUl ifLj &\ 
4j 1J jja J*jJa 2 Jl 1 ^ ^-a ~ J 13 di. 1 ^» 

(43)1 Ou2l ^Vm<j 131 Ajll ^^>jJL3 3 *(1?^ 

s Ulii04^3idi3 

^Ul v_jVj IA oUS* V :(j i£)l»y)l 

C*Sl >^4^^ .Uro 


Sahal bin Sa'd As-Sa'idi s& meriwayatkan 
bahwa suatu hari Rasuluilah pergi menemui 
Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan 
mereka. Maka tibalah waktu shalat, lalu 
ada seorang muadzin menemui Abu Bakar 
seraya menanyakan, "Apakah Anda 
mau mengimami shalat, sehingga aku 
kumandangkan iqamat?" 

Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar 
memimpin shalat. 

Tak lama kemudian datanglah Rasuluilah 
jgj sedangkan orang-orang sedang 
melaksanakan shalat, lalu beliau bergabung 
ke dalam shaf. Orang-orang kemudian 
memberi peringatan dengan bertepuk 
tangan, namun Abu Bakar tidak menoleh 
dalam shalatnya itu. Ketika suara tepukan 
semakin banyak, Abu Bakar menoleh dan ia 
melihat ada Rasuluilah $5j. Rasuluilah $!§ pun 
memberi isyarat yang maksudnya: Tetaplah 
kamu pada posisimu. 

Abu Bakar mengangkat kedua tangannya 
lalu memuji Allah atas perintah Rasuluilah 
tersebut. Kemudian Abu Bakar mundur dan 
masuk ke dalam barisan. Lalu Rasuluilah 
maju dan melanjutkan shalat. Setelah shalat 
selesai, beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, 
apa yang menghalangimu untuk tetap di 
tempatmu ketika aku perintahkan?" 

Abu Bakar menjawab, "Tidaklah patut 
rasanya bagi Ibnu Abi Qahafah memimpin 
shalat di depan Rasuluilah." 

Maka Rasuluilah ^ bertanya, "Mengapa 
kalian tadi banyak bertepuk tangan? Barang 
siapa menjadi makmum lalu merasa ada 
kekeliruan dalam shalat, hendaklah dia 
membaca tasbih. Karena jika dibacakan 
tasbih, dia (imam) akan memerhatikannya. 
Sedangkan tepukan (adalah isyarat) bagi 
wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"( 10), Bab: Barang 
siapa yang masuk untuk mengimami manusia, 


177 



kemudian datang imam yang pertama, maka 
yang lain diakhirkan (48)) 


■*<*!<» • » 



Penjelasan 

Siapa mengalami sesuatu. 

Hendaklah mengucapkan, 


"Subhdnalldh.” 


MEMBACA TASBIH BAGI LAKI- 
LAKI DAN TEPUK TANGAN BAGI 
PEREMPUAN JIKA MENGINGATKAN 
IMAM DALAM SHALAT 


HAD ITS KE-244 

« * • " ji, . , X • J » J I , 

Aii\ Ijijk -?tt 

* ** **5» 

^1)1 :JVI fLj &\ ^Jl 


(.L-iJ 


Abu Hurairah as meriwayatkan, Nabi $£ 
bersabda: "Ucapan tasbih buat laki-laki 
sedangkan tepuk tangan buat perempuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Bertepuk bagi wanita (5)) 


PERINTAH MEMPERBAGUS, 
MENYEMPURNAKAN SHALAT, 
DAN KHUSYUK DALAM SHALAT 


HADITS KE-245 


51 AUl -<i® 

by} * 1 * &\ & 4 &I 


Vi £ J* u 4JJ13I \# 

*!33 i>? is 

(3 jjxUJIj fU)ll xUc. i_j\j *»yi-t) 

(<kaJl jftjrtUtfLsl 


Abu Hurairah s» meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Apakah kalian 
lihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidaklah 
tersembunyi bagiku khusyuk dan rukuk kalian. 
Sungguh, aku dapat melihat kalian dari 
belakang punggungku " 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat", Bab: 

Nasihat imam kepada makmum tentang 
kesempurnaan shalat dan menyebutkan 
kiblat (40)) 


HADITS KE-246 

• * • 
<£o. 


4&1 c&j -fit 

\jLj\ : jii jaij * 3 * xiii ^11 

>4jj jx jj jiigi sjiijg 

• £• x *„ *»*>, • ,r *x • -r.s 

bj ; Jb 

(s^Lall J t— A j AA :^)t jSft t— >ls5” V : j <>j>t) 


Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
sgg, beliau bersabda: "Luruskanlah rukuk dan 
sujud. Demi Allah, aku dapat melihat kalian 
dari belakangku." Atau, mungkin beliau 
mengatakan, "Aku dapat melihat kalian dari 
belakangku ketika kalian rukuk dan sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Khusuk 
dalam shalat (88)) 


6 Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini termasuk 
kekhususan yang dimiliki Rasulullah jg. Karena itu, Al- 
Bukhari juga mengeluarkan hadits ini dalam bab Tanda- 
Tanda Kenabian. {'Umdatul Qirt Syarh Al-Bukb3rt At- 
'Ain! 4/1 57) 


178 



LARANGAN MENDAHULUI IMAM 
DENGAN RUKUK ATAU SUJUD DAN 
LAINNYA 


JL»UJ <_j\j Vt V :j 

(s^Lall fLj 


HADITS KE-247 

*£\ cf ^ J} ^ " fiV 

d : JVl «jllj 

of jtWi £j d> j5j iSj '1 jf 

Jij Jill ji <jD; jtf; Jiij Jill 

i-v. 

tjya 

0 

^y* l»Jl <-Aj OT <— >bS" \* (jljUyJI Aj»y£.f) 

(fWtf 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Tidak takutkah salah 
seorang dari kalian, atau apakah salah 
seorang dari kalian tidak takut, jika ia 
mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah 
akan menjadikan kepalanya kepala keledai, 
atau Allah akan menjadikan wujudnya wujud 
keledai?" 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Dosa 
bagi siapa yang mengangkat kepalanya 
sebelum imam (53)) 


Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
ig, beliau bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, 
karena meluruskan shaf adalah bagian dari 
penegakan (penyempurnaan) shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Lurusnya barisan shaf adalah bagian dari 
kesempurnaan shalat (74)) 


HADITS KE-249 


tjjLu} 51 do X> 

cl Lv ^ j-wjl :j\J 

■XXP ijjA-all c->L V\ ijloSl V 

(\a J mjj 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi 5^ 
bersabda: "Luruskanlah shaf, sesungguhnya 
aku dapat melihat kalian dari balik 
punggungku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meluruskan barisan baik ketika berdiri dan 
sefe/ahnya(71)) 


MENYAMAKAN DAN MELURUSKAN 
BARISAN SHALAT 

HADITS KE-248 

(AJL& 4A)i Csfej — ?LA 

ois fMiii :jvl «j&-j ^ 4i)l 


HADITS KE-250 

““ An**" -f 6. 


: J\ji C)i *io»Xd | » — T®* 

ifUji# tflij ata j\S 

f^j^jjiii^jf 

ij_j— i <_Aj Vt V Ai»yi.l) 

(Iajuuj 


7 Hadits ini menegaskan haram bagi makmum mengangkat 
kepalanya dari sujud dan rukuk sebelum imam. Siapa 
saja yang melakukannya maka Allah mengancam akan 
menguban wujudnya menjadi wujud keledai. {Fafhul B3rt 
Ibnu Rajab S/90) 


Nu'man bin Basyir m berkata, "Nabi 
bersabda: 'Kalian luruskan shaf kalian, 


179 



atau Allah akan memalingkan wajah-wajah 
kalianl" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meluruskan barisan baik ketika berdiri dan 
setelahnya (71 )) 

Penjelasan - 

*a\ : Allah akan menlmpakan 

perselisihan. 

: Dengan mengalihaknnya dan 
tempatnya jika kalian tidak meluruskan shaf- 
shaf sebagai balasan setimpal. 


HADITS KE-251 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Undian 
dalam azan (9)) 

Penjelasan- 

: Mengundi. 

: Takbir untuk shalat, : shalat isya’ 
beijamaah. 

Ijli : Berjalan dengan kedua tangan dan 
kedua lutut, atau dengan mengesot. 


5HAF PEREMPUAN Dl BE LA KANG 
LAKI-LAKI DAN DILARANG 
MENGANGKAT KEPALA DARI SUJUD 
SEBELUM LAKI-LAKI 


f&jl : jtl fLj &\ & &\ 


i^i 4 u ji j AtfZi gz 

j u 5j^ju jjj 


HADITS KE-252 


-r.s .* • - >i. . , • • • - > • , 

t4JL£ 4JJl Jami 

jlf jJl ^ j* ^ ^ 

CjU 

( U«A uijtll 0^" yV 1 si^LaJl yb^ A <»y>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Seandainya 

manusia mengetahui apa (kebaikan) yang 
terdapat pada azan dan shaf awal, lalu 
mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali 
dengan cara mengundi, niscaya mereka 
akan melakukannya. Seandainya mereka 
mengetahui kebaikan yang terdapat dalam 
bersegera (menuju shalat), niscaya mereka 
akan berlomba-lomba. Dan seandainya 
mereka mengetahui kebaikan yang terdapat 
pada shalat 'Isya dan Shubuh, niscaya 
mereka akan mendatanginya walaupun 
harus dengan merangkak." 


Sahal bin Sa'd m berkata, "Kaum laki-laki 
shalat bersama Nabi jg dengan mengikatkan 
kain pada leher-leher mereka seperti bayi. 
Lalu dikatakan kepada kaum wanita, 
'Janganlah kalian mengangkat kepala kalian 
hingga para laki-laki telah duduk.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
pakaian sempit (6)) 


180 



PEREMPUAN BOLEH PERGI KE MASJID 
JIKA TIDAK TAKUT FITNAH DAN 
TIDAK MEMAKAI MINYAK WANGI 


HADITS KE-253 


4J1& <uil ^iJI ^ «il& jil (iooj- -f er 
(Jl ^£=>jS-\ iVjA ojjlllil : p^j 


• 


(•JPj -^—11 Jl (j Wjj 


Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ^ : "3ika 
istri salah seorang dari kalian minta izin pergi 
ke masjid, jangan melarangnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Istri 
meminta izin kepada suaminya untuk keluar 
menuju masjid atau yang lainnya (116)) 


HADITS KE-254 


:Jl3 <1 « ^ : ft <UiS j-hC- — fei. 


j AiLxJIJ S^L2» 04<*5 Jl*3 Si cot$ 

^3 s&S jj 4 jyj £ ic-uii 

Uj :cJ\3 j&j £$ ilft 5? && 

? ^ i . < | 0 J 0 *1 «M J7*'** 1 ' • | 

4«Ul Jjl A jCU j rjw 

4JJI 45.C; 4)1 ityy&'H :fLj 4*1 

<lll juc- L 5 a>- vjL \T” : j *i>y>-l) 

(ju* 


Ibnu Umar ® berkata, "Istri Umar ikut 
menghadiri shalat Shubuh dan Isya 
berjamaah di masjid, lalu ia ditegun Mengapa 
kamu pergi ke masjid padahal kamu tahu 
bahwa Umar tidak suka Ku dan ia cemburu? 


la menjawab: Apa yang menghalanginya 
(Umar) melarangku? Si penanya berkata: 
Yang menghalanginya adalah sabda 
Rasulullah $§: Danganlah kalian melarang 
para wanita mendatangi masjid-masjid 
Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abdullah bin 
Muhammad (13)) 


HADITS K.E-255 

M • U- I " - ' 


3j *\ jj :cJ\S (I 4 IE 4)1 viJai- -fee 

iulii u jiy 41* Ai 4 aji 

^Ui (j-UI jUaill cjL v— V : j O-yi-i) 

(jJUJl 


Aisyah ^ berkata, "Seandainya Rasulullah 
H mengetahui apa yang telah diperbuat 
oleh para wanita sekarang ini, niscaya beliau 
akan melarang mereka pergi ke masjid 
sebagaimana dilarangnya para wanita Bani 
Israil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penantian manusia datangnya seorang imam 
yang berilmu (163)) 


PERTENGAHAN ANTARA KERAS DAN 
PELAN DALAM BACAAN SHALAT 


HADITS KE-256 

Vi) 4)1 oi^" 

j^Ji CJ/! : j\l (li oi\£ % d&Zzjfe 

iSl 6^1 i&j j\& jfcj 4ift &\ 4}j\ 


181 



• «*»*, *• 7° *11 i ^ ^ ** if • it « * * *£* * + 

^j*oj (ji^AJi j ^ »*3 *(3jy*M J » £j*»j l V - ^^ 


^ Vj) JUS At jul m* ;U- jij lijii 

uuSuu^ s oi ^ Vs a£u* 


iibUw?l jx- A c-il£ S/j 

Vs j£ulf ( V- ^ & $5) fii^ * 

5^231 oli& tjA^-tS 

*)_)il t(Jlju 4ji »->U U :jua-ysll vjVs$" Vf :j (_£jUOI *>^>1) 

A^-ai^Lll j aJuu 


“Dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu," yaitu dalam 
membaca bacaan shalat, "Dan janganlah 
pula merendahkannya," jangan pula 
merendahkan suaramu, “Dan carilah," 
carilah, “Jalan tengah di antara kedua itu," 
pertengahan di antara dua hal tersebut, tidak 
berlebihan dan tidak lalai. 


MENDENGARKAN BACAAN 


Ibnu Abbas m meriwayatkan berkenaan 
ayat: Dan janganlah engkau mengeraskan 
bacaan shalatmu dan jangan pula engkau 
merendahkan bacaannya. (Al-lsra': 110), ayat 
ini diturunkan kepada Rasulullah $=$ ketika 
masih sembunyi-sembunyi di Mekah. Ketika 
itu, jika beliau mengeraskan bacaannya, 
maka kaum musyrikin dapat mendengarnya 
sehingga mereka mencela Al-Qur'an, yang 
menurunkannya, dan yang membawanya. 

Maka Allah menurunkan ayat: Jangan kamu 
mengeraskan bacaan shalatmu dan jangan 
pula merendahkannya. (Al-lsra': 110). Jangan 
mengeraskan bacaanmu sehingga terdengar 
oleh orang-orang musyrik, tapi jangan pula 
kamu merendahkannya dari shahabat- 
shahabatmu sehingga mereka tidak bisa 
mendengarnya. Dan carilah jalan tengah 
di antara keduanycr, perdengarkanlah 
kepada shahabatmu tapi jangan keras- 
keras (membacanya) supaya mereka dapat 
mempelajari Al-Qur'an darimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Allah menurunkannya dengan 
ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi 
saksi"{ 34)) 


- Penjelasan • 


HADITS KJE-257 


Ajp cl ***£ A^t j { jJu£’ ,jjt -?0Y 

&5 6 ^ :JV5 (aj tfa Aj il> V) 

t/jiu Sit? S? ty jfcj *5^ At At 

<a&. j 5J& £1 Sj za AJ iL? 5 t§ 

4 gS tfh At JjiU <A? 4£ 55 
<asu aj & S) (tt# ^ 

^ :jvl (aST^j aU£ £l£. St A. 

(Ailjl £ii l tSU) Ailjij cSjii 4 

5 ? (aSq St £) ^tl stsijlf 

“l* • |t I ^ I?* <1 •! I J 


<(3Jljt JjjU- #tSl tit 5tS>J jtl ijiUUlIj 

At»aAjl3'#^Ujfci tSli 

i-jL f :a*LaJI « ) yw Vo "\o :j 

(.Uty tip 


Ibnu Abbas ssss berkata mengenai firman-Nya: 
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk 
(membaca) Al-Qur'an karena hendak cepat- 
cepat (menguasai)nya, "Apabila Jibril turun 
kepada Rasulullah $g dengan membawa 
wahyu, maka biasanya beliau menggerakkan 
lisan dan kedua bibirnya, sehingga itu terasa 


182 



berat oleh beliau. ... lalu Allah menurunkan 
ayat yang tercantum di dalam surat Al- 
Qiyamah: Janganlah kamugerakkan lidahmu 
untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak 
cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya 
atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
dan (membuatmu pandai) membacanya. 
Maksudnya, Kamilah yang akan 

mengumpulkannya di dalam dadamu dan 
membuatmu pandai membacanya. 

Apabila Kami telah selesai membacakannya 
maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, 
apabila kami menurunkannya maka 
dengarkanlah. Kemudian, sesungguhnya 
atas tanggungan Kamilah penjelasannya. 
Maksudnya, Kamilah yang akan 

menjelaskannya melalui lisanmu. 

Maka, setelah itu jika beliau didatangi Dibril, 
beliau menunduk. Setelah Dibril pergi, beliau 
membacanya sebagaimana Allah janjikan 
pada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al~ 
Qiyamah (75), Bab: Firman-Nya: "Apabila 
Kami telah selesai membacakannya" (2)) 

Penjelasan 

-di jis'ji : Saat wahyu turun, karena beratnya 
saat itu. Kondisi berat ini terlihat pada diri 
beliau kala wahyu turun kepada beliau. 


HAD ITS KE-258 

& S) JUS & ^ -fA 

ja 4 ji jfo 5^ : jii (a - aSu » 

£* <;li Jjj&l £4 US jJStj 41c- Sill 

fU U#>f ii 

• j . > •*••»* «* **,\ 9 - ‘•i-^ 

,£}l; Js#- JA) J -*-» JV3j 

** »■ * 


#1 4o| 3 Uf U^>' W ^1 

jUS Sill jjili a41a 3^9(3 jjCc. 

Sj ^ JaUsj asu aj % 

oU^I i$U) .J^Sj SljlU jil (SST^ij 
£&dlp) ^3 si : jii (SSTji 

ju 4ii 5 O ;fcs ji uj* Si ^ (&5 

;isi ill .ail jJu 43a sin 
,i«j A^a sin ju ^sii jy* J3a4i ilu 

sb U? 

0? uy ViSj^ uIj t wits' ^ 


Hadits Ibnu Abbas tentang firman Allah: 
"(Dangan kamu gerakkan lisanmu)" (Qs. Al- 
Qiyamah: 16). Ibnu Abbas berkata, "Nabi ^ 
merasa sangat kepayahan mengikuti wahyu 
yang diturunkan sehingga beliau gerak- 
gerakkan kedua bibirnya." Ibnu Abbas lantas 
berkata kepadaku, "Maka aku gerakkan 
keduanya bagimu sebagaimana Rasulullah 
jjgj menggerakkan keduanya." Sa'id 
berkata, "Dan aku menggerakkan keduanya 
sebagaimana Ibnu Abbas menggerakkan 
keduanya," Maka ia gerakkan kedua bibirnya 
sehingga Allah menurunkan ayat: "(Dangan 
engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya 
agar kamu tergesa-gesa, sebab kewajiban 
Kamilah yang mengumpulkannya dan 
membacakannya)." (Qs. Al-Qiyamah: 16- 
17). Ibnu Abbas berkata, 'Mengumpulkan 
yang dimaksud adalah, mengumpulkan di 
dadamu, lantas kamu membacanya: "Maka 
jika kami telah membacanya, maka ikutilah 
bacaannya)." (Qs. Al-Qiyamah: 18). Ibnu 
Abbas berkata, "Maka dengar dia baik-baik 
dan diamlah, kemudian Kami berkewajiban 
agar kamu mampu membacanya." Ibnu 


183 



Abbas berkata, "Dika Dibril menemui 
Rasulullah $§, maka beliau mendengarnya 
baik-baik, dan jika Dibril telah pulang, maka 
beliau membacanya sebagaimana Dibril 
membacakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Permulaan Wahyu" (1), 
Bab: Telah bercerita kepada kami Musa bin 
Ismail (4)) 

Penjelasan 

: agar kau menyegerakannya agar tidak 
terlewat. 

\£ic. ^>1 : Membacanya, ini adalah 
mashdar yang disandarkan kepada maful, 
sementara /a'i’Z-nya yang tidak disebut, 
asalnya adalah 

o-aiij : Berasal dari tfUJj artinya 

diam mendengarkan perkataan. 


Abdullah bin Abbas sm berkata, "Nabi 
bersama sekelompok shahabat berangkat 
menuju pasar Ukazh. Saat itu telah ada 
penghalang antara setan dan berita-berita 
langit. Mereka juga dilempari meteor. Maka 
setan-setan kembali menemui kaumnya, lalu 
kaumnya berkata, 'Apa yang terjadi dengan 
kalian?' Setan-setan tersebut menjawab, 
'Telah ada penghalang antara kami dan 
berita-berita langit dan kami dilempari 
dengan meteor-meteor.' 

Kaumnya berkata, Tidak ada penghalang 
antara kalian dan berita-berita langit kecuali 
telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian 
ke seluruh penjuru timurbumi dan baratnya, lalu 
perhatikanlah apa yang menjadi penghalang 
antara kalian dan berita-berita langit!' 

Maka berangkatlah setan-setan yang ada 
di Tihamah untuk mendatangi Nabi dan 
para shahabat beliau yang sedang berada 
di pasar Ukazh. Saat itu beliau dan para 
shahabat sedang melaksanakan shalat Fajar. 
Ketika setan-setan itu mendengar (bacaan) 


MENGERASKAN BACAAN DALAM 
SHALAT SHUBUH DAN MEMBACA 
SURAT AL-JIN 

HADITS KE-259 

4<U£- 4ili 

& X&U? £ jdlj &£. 4&1 jliajl 

0W tfe* 

cJu y jlj ijlllJl Jp- Joj CjLll 

u ijiul Jj 44lii 


• T • i •- - 1 1 \**** “T * liiiS • A *i 

Jp" wjj (3^^ :lyl5 1 


^ oS u 44111 

j>ji\ jjliJS 2^ % s £fjl 

^ ^ " 

555 ju. lift U \/J& VjgUS j 


> s«^ dbJjl > 

ST?" . *Tl >4.1 ? - ?1i \i “'.'r 


«jJuj Ul &1 gp jl tf V£ 

jftj 

rf i££-i 61^31 CSt 

> 53 ^ s i &\j ili :ipOI 

© jj ^ ^ 

aijll dj ^ Ulji 131 

US ^ V 1 * 

^ijjl^i3:jidi3(Sfi 


184 



Al-Qur'an, mereka menyimaknya dengan 
seksama hingga mereka mengatakan, 'Demi 
Allah, inilah yang menjadi penghalang antara 
kalian dan berita-berita langit.' 

Dan perkataan ini pula yang disampaikan 
ketika mereka kembali kepada kaum mereka. 
Lantas mereka berkata kepada kaumnya, 
'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. 
(Yang) memberi petunjuk kepada jalan yang 
benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan 
kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan 
seorang pun dengan Rabb kami.' 

Maka kemudian Allah menurunkan wahyu 
kepada Nabi-Nya jgg, "Katakanlah (hai 
Muhammad), 'Telah diwahyukan kepadaku 
bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan 
(bacaan Al-Qur'an)/ (Al-Din: 1) Yakni 

perkataan jin tersebut diwahyukan kepada 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Subuh 
(105)) 

Penjelasan 

: Menuju. 

iSi. ojl : Ini namanya menyandarkan sesuatu 
kepada dirinya sendiri, karena ukazh adalah 
nama pasar Arab yang terletak di salah satu 
bilangan Makkah. 

: Jamak yaitu kobaran api yang 
terang seperti bintang jatuh. 

: Berjalanlah. 

<&£ : Sebuah tempat sejauh perjalanan satu 
malam dari Makkah. 

iSTjS : Indah dan berbeda dengan seluruh 
kitab Iainnya karena rangkaian kata-katanya 
yang indah dan makna-maknanya yang 
benar, kata ini adalah mashdar yang dijadikan 
kata sifat sebagai penekanan. 

oijJl : Menyeru menuju kebenaran. 


BACAAN DALAM SHALAT ZUHUR 
DAN ASHAR 

HADITS KE-260 

&\ Csfcj -n» 

£ \% fLj &\ & 

Jj£» ^ 

as \jJ\ 5 j/ii £ 

J Ji\ 4 jjfij 5 % « £<Jj£ aft 

j i-*L M i-AsS* W 


Abu Qatadah m berkata, "Pada dua 
rakaat pertama shalat Zhuhur, Rasulullah 
membaca Al-Fatihah dan dua surat. 
Beliau memanjangkan rakaat pertama dan 
memendekkan rakaat kedua, dan terkadang 
beliau memperdengarkan bacaannya. Dalam 
shalat Ashar beliau membaca Al-Fatihah dan 
dua surat. Beliau memanjangkan rakaat 
yang pertama. Beliau juga memanjangkan 
rakaat pertama dalam shalat Shubuh dan 
memendekkakan rakaat kedua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Zuhur (96)) 


HADITS KE-261 

■ - . - .5., f • • - 

0 * " 

ljUuu 43jSJl :Jv3 ^ 

(4JjA9 

ftS ^ *4 S aj{ sjjR jt g&S 
iiif pS > Si £ :jul .4^1 


185 



$ J&5 ^ ^ j3 $ ^ 

iii 4*' <j& &* fj> £zt ZJ& 

o$jli *lL*}\ V$Ja ^p-l U t^SSSj 


o&i aiS :jd gg^ii £ Jy-5 a. 


Jl : ^j j> <S>4-j JijB c? c <% 

!i?w £15 jlJj Jil ilc- jUi iijSlll 

1 o^c«ma J^3 *l3j^x» Oo^i? *^«i& ju*i al 

^ <uU 4 JU> Jfj pUs J ^ 
oil liSuil 51 d : jOl 4 jJu 5 rf JfiaJ 45113 

.opu jL«i5 % 4J& ji -5 iSil 
4 j| 3 d ££ jil 4 Sj 

fl5 fcl? lii 3 J£ 51 ? 5 j $\ :*$& 
guiu <i»>j «jiX M ji?tl 

? £?- »• ? ?*j t • d- -r -» ,i, <•, - ,>T 
JjaAa j^o 0 wu :Jjju bl (Juu job 

si 3 j l^l) tiUUl Ju£> Jil oJLl #j£S 
»\ 1 »> 1 >' Jail 03 (Juu isjjj Utl (iluJuU lift 

4 S ^13 Of jp 

f U^U ;»\ jiJl (_>j>-j i_j\j \o «_>bS" >• : j i5jli«JI 

(UK" CiljJLall (j fj-tilj 


3abir bin Samurah an berkata, "Penduduk 
Kufah mengadukan Saad (bin Abi Waqash) 
kepada Umar. Maka Umar menggantinya 
dengan Ammar. Mereka mengadukan Saad 
karena dianggap tidak baik shalatnya. Maka 
Saad dipanggil Umar dan ditanya, 'Wahai 
Abu Ishaq, penduduk Kufah menganggap 
kamu tidak baik dalam shalat?' 

Abu Ishaq menjawab, 'Demi Allah, aku 
memimpin shalat mereka sebagaimana 


shalatnya Rasulullah Aku tidak mengurangi 
sedikit pun dalam melaksanakan shalat Isya 
bersama mereka. Aku membaca (surat) pada 
dua rakaat pertama dan tidak membaca 
(surat) pada dua rakaat yang akhir.' 

Umar berkata, 'Wahai Abu Ishaq, kami juga 
menganggap begitu terhadapmu.' Kemudian 
Umar mengutus seseorang atau beberapa 
orang bersama Saad ke Kufah. Utusan itu 
kemudian menayakan perihal Saad kepada 
penduduk Kufah. Tidak ada satu masjid pun 
yang dikunjungi tanpa menanyakan tentang 
Saad. Mereka semua mengagumi Saad dan 
mengenalnya dengan baik. 

Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah 
masjid milik bani Abs. Salah seorang dari 
mereka yang bernama Usamah bin Qatadah 
biasa dipanggil Abu Sa'dah berkata, 'Dika 
kalian minta pendapat kami, maka kami 
katakan bahwa Saad adalah seorang yang 
tidak turut bergabung dengan pasukan, bila 
membagi tidak sama, dan tidak adil dalam 
mengambil keputusan.' 

Maka Saad berkata, 'Demi Allah, sungguh 
aku akan berdoa dengan tiga doa: Ya Allah, 
jika hamba-Mu ini berdusta dan mengatakan 
ini dengan maksud riya' atau sum'ah, maka 
panjangkanlah umurnya, panjangkanlah 
kefakirannya, dan campakkanlah dia dalam 
berbagai fitnah.' 

Beberapa waktu kemudian, orang tersebut 
bila ditanya mengapa keadaannya menjadi 
sengsara begitu, maka ia menjawab, 'Aku 
seorang tua renta yang terkena fitnah akibat 
doa Saad.' 

Abdul Malik — perawi— berkata, 'Aku sendiri 
melihat kedua alisnya (Usamah bin Qatadah) 
menjuntai menutupi kedua matanya. la 
berada di jalan-jalan mengganggu anak- 
anak perempuan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban membaca Al-Fatihah baik bagi 


186 



imam dan makmum di dalam semua shalat 
(95)) 


Penjelasan 

fji-f U : Aku tidak mengurangi. 

j£jk : Aku memperlama qiyam hingga bacaan 
usai, JAj : Saya tidak memperpanjang. 

: Engkau bertanya kami dengan 
menyebut nama Allah. 

S : Sariyah adalah sekelompok 
pasukan, yaitu beliau ia tidak ikut pergi 
bersama pasukan ini, sehingga keberanian 
yang merupakan kesempumaan kekuatan 
amarah, dinafikan darinya. 

’ r .X Vj : Iffah dinafikan darinya yang 
merupakan kesempumaan kekuatan 
syahwat. 

: Tidak adil dalam menjatuhkan 
keputusan, sehingga kebijaksanaan dinafikan 
darinya yang merupakan kesempumaan 
kekuatan akal. Kata-kata ini menafikan 
keadilan secara total darinya yang mempakan 
celaan dalam agama. 

U.jc -3 : Menjadikannya sebagai sasaran 
fitnah. 

iu 5^ yaitu Abu Ubaidah setelah itu. 

: Meraba-raba mereka dengan jari- 
jari tangan, ini mengisyaratkan fitnah dan 
kemiskinan, karena jika dia kaya, tentu tidak 
perlu melakukan hal semacam itu. 


<£SLJI U I 40 \ jfaj 

ji Uj cJ|5 fii 

^ si 

1 Ji ji ii-ii 
(J'jj 1 ' - ut 


Abu Barzah as; berkata, "Nabi jg 
melaksanakan shalat Shubuh, dan salah 
seorang dari kami dapat mengetahui siapa 
orang yang ada di sisinya. Dalam shalat 
tersebut beliau membaca antara 60 hingga 
100 ayat. 

Beliau shalat Zhuhur saat matahari sudah 
condong dan shalat Ashar saat salah seorang 
dari kami pergi ke ujung kota lalu kembali 
dan matahari masih terang. Aku lupa apa 
yang beliau baca saat shalat Maghrib. Beliau 
sering mengakhirkan pelaksanaan shalat 
Isya hingga sepertiga malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat " 
(9), Bab: Waktu Zuhur adalah ketika matahari 
telah tergelincir (11)) 

Penjelasan-- — 

fci : Putih, wama dan panasnya belum 

berubah. 


BACAAN DALAM SHALAT SHUBUH 
DAN MAGHRIB 


&t ■ 


HADITS KE-262 

j >• - 


ujji (4* 

JJ4 Uj^VJ ^4 fLj & 


HADITS KE-263 


C&J o£& g?' Cf' ^ l 


jkj jiJj 1 }\ b\ :j\l Ail cXlE 4JJI 
4Ai|3 -ji a :cJUj o}L£Jlj) \jLi 
\j> «j_^JI #jjb 


187 



g lj > b V* :^y^i\ V 


S- 6^ + 


~ + ~ ~ 4* " fl"* «*> ji ^ ^ i J ^ J#-*> 

aJJj> 4jjl AJJl f ya C*.%+ui 
(‘Jr*^' li •*' y*M (_>U \k '' : ii *^*-1) 


Hadits Ummu Fadl. Diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas m bahwa Ummmu Fadhl pernah 
mendengarnya (Ibnu Abbas) membaca: Wal 
mursaldti 'urfa. Maka Ummu Fadhl berkata, 
"Wahai ananda, deml Allah, bacaan suratmu 
ini telah mengingatkan aku. Sungguh itu 
adalah surat terakhir yang aku dengar dibaca 
oleh Rasulullah sgjj pada shalat Maghrib." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Azan" ( 10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Maghrib (98)) 



HADITS KE-264 

f.i lO • •- J * • * 

:Jb £*lL» -Hi 


jA tp &>. m 


(4^*11 j p-\ '• •'(j (JJjUnJI Aj-^i-t) 


Dubair bin Muth'im m berkata, "Aku pernah 
mendengar Nabi membaca surat Ath-ThOr 
dalam shalat Maghrib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Maghrib 
(99)) 


BACAAN DALAM SHALAT ISYA 

HADITS KE-265 

fLj 4AJt ^*0 ^j| — ?*\o 

^*4 & 4 UJ| 51 ? 


Diriwayatkan dari Al-Bara' bahwa saat Nabi 
$£s safar, beliau shalat Isya dan dalam salah 
satu dari dua rakaat pertama membaca: wat 
tini wazzaitun 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Isya ' 
(100)) 


HADITS KE-266 


4 ^ • T • ** j S f i 1 * **' ♦ ■ <• A 0 ^ 

O' g -n*i 

4AI1 (jjfj 

j \,s\ sit s ii ■» ? - ■*' -»^.s -f- si 

\ji3 tojLaJ jfegj Ajo^3 Ju i&j 

J-ai jij S^JI 

< jJJ 1 dUi :JUl ,lto dUj 

^ Allfr idn JU 

to Si3 «£.di fjs ill 

to a :fLj * 2 * &\ jui jiiii 
^)j (Ui^j ^13) dJi 5&? 

Uj£j ($*il dUj p 


t>* pJ <-»V vt : V J ^' VA :j *^-j»-i) 

(^Ltot*-jl tiUi Jli 
3abir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
Mu'adz bin 3abal m pernah shalat bersama 
Rasulullah kemudian ia kembali ke 
kaumnya untuk mengimami shalat bersama 
mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. 


3abir melanjutkan, "Ada seorang laki-laki 
keluar (dari shaf) lalu ia shalat sendiri dengan 
shalat yang ringan. Berita itu sampai kepada 


188 



Mu'adz, ia pun berkata, 'Sungguh, ia seorang 
munafik.' 

Ketika perkataan Mu'adz itu sampai ke 
telinga laki-laki tersebut, ia iangsung 
menemui Nabi sgjj mengadukan, 'Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum 
yang bekerja keras dan mengairi ladang. 
Sementara itu, tadi malam Mu'adz shalat 
mengimami kami dengan membaca surat 
Al-Baqarah, maka saya keluar dari shaf. 
Oleh karena itu, ia menganggapku sebagai 
seorang munafik.' 

Maka Nabi gjj bersabda, 'Wahai Mu'adz, 
apakah kamu hendak membuat fitnah?' 
— Beliau mengucapkannya hingga tiga 
kali— Bacalah: Was syamsi wadhuhdhd dan 
Sabbihisma rabbikat a'la, atau yang setara 
dengannya .'" S * * 8 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tidak 
dianggap kafir orang yang mengucapkan 
kekafiran karena takwil atau kebodohan (74)) 


Penjelasan 

j4-j : Lalu ia mempersingkat. 


: Jamak yaitu unta yang digunakan 

untuk mengambil air. 


di : Apakah kau membuat orang lari dari 
jamaah, hamzah di sini istifham inkari (kata 
tanya pengingkaran). 


S Hadits ini menjadi dalil bahwa jika imam memanjangkan 

bacaannya, makmum merasa berat meianjulkan shalat 

bersama imam karena capek atau tidak bisa menahan 
kantuk, maka ia boleh memutuskan shalatnya bersama 
imam. Dalam keadaan seperti ini, hal itu dapat dijadikan 
alasan untuk memutus shalat fardhu dan menggugurkan 

jamaah. Sebagai gantinya, ia boleh menunaikan shalat 
sendirian di masjid lalu pergi, walaupun imam sedang 
shalat bersama orang-orang. ( Fathul BJrf Ibnu Rajab 
5 / 110 ) 


HADITS KE-267 


&t -nv 

*1* & \fc>&\ Jpy jl Jij ;\f :jvl <££ 
£ 4i\j in \j jul 

j4*' if 

il jLj *2* &\ 5^1 c4fj ui : jvl 

:<J\i jkJ AJU AlL&jJo ^ ujzf' jLmiI 

U 

( jLjat jbj (AA, jt 


Abu Mas'ud Al-Anshari m berkata, "Ada 
seorang laki-laki menemui Rasulullah 
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, 
sungguh saya menelatkan diri menghadiri 
shalat Shubuh karena si fulan (yang menjadi 
imam) memanjangkan bacaan shalatnya.'" 

Abu Mas'ud melanjutkan, "Belum pernah 
aku melihat Nabi $5 begitu marah seperti 
ketika beliau memberi nasihat pada hari 
itu. Lantas Nabi menegur: Hai manusia, di 
antara kalian ada orang yang menjadikan 
orang lain menjauh dari (masjid dan ibadah). 
Siapa saja di antara kalian yang menjadi 
imam hendaklah memendekkan (shalatnya). 
Sebab, di antara mereka ada orang tua, 
orang lemah, dan orang yang mempunyai 
keperluan ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Bolehkah seorang hakim memutuskan 
atau memberi fatwa ketika ia dalam keadaan 
marah (13)) 


189 



HADITS KE-268 


, S * >« /■ , -< l J * > a , 

Jj-j) <4iC- AJJl j l4 ~^A 

" **5’ 

• i ^ I *? ^ iCl ^|W ^*1 ^ ^ | »» i | 

b| :J15 |Ju^ AjLfr 4JJl 4ii 

^ „s tl ^ 1 s u >>• i.< •?'>!? .s. , 

u&g«iaJl jk^Lj Jl3 tuajggtJJ (J-jUJj 

U JjpaJld A y JtSi lilj ij\£}\j 

*~iJ IjJ v-iU If tObS/l i_jbS” V :j (JJjUvJI iLa-ji-1) 

(*\-J < U JjilJi 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgs bersabda: "Dika seseorang di 
antara kalian mengimami shalat jamaah, 
hendaklah meringankannya. Karena di 
antara mereka ada orang yang lemah, orang 
yang sakit, dan orang tua. Namun, bila ia 
shalat sendirian silakan memanjangkan 
sesukanya ."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
shalat sendirian maka perpanjanglah 
sesukamu (62)) 


HADITS KE-269 

>• * ti, 


tg}\ $ = jts <il£ (sej jl\ -ru 

\i^43 &-»» j** fLj 

vV tt '* : S? LSjbyJl A»-p.i) 

(bLTb 


(HR. Bukhari, Kitab: "Aran" (10), Bab: Ringkas 
dalam shalat dan menyempumakannya (64)) 


HADITS KE-270 

:J \1 tAlfr 4 JJl £$?j dUU q~}\ '£->*>’ -?V* 

££ jut Sj Jsi j»Ui ptjj C«JL^ U 

(■^LaM ui>l iptaSll V y 

>lfa) jsip 


Anas bin Malik as berkata, "Belum pernah aku 
shalat di belakang seorang imam pun yang 
lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya 
daripada Nabi Jika mendengar tangisan 
bayi, maka beliau mempercepat shalatnya 
karena khawatir ibunya akan terganggu 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Hendaknya meringankan shalat ketika ada 
anak kecil menangis (65)) 

— Penjelasan 

ill it «S& : Membuat si ibu lalai dari shalat 
karena terganggu oleh tangisan anaknya. 


HADITS KE-271 


Anas ass berkata, "Nabi gg shalat dengan 
pendek dan sempurna." 10 11 


9 Ulama sepakat bahwa berdasarkan hadits ini, maka 
seorang imam seyogianya mengetahui kondisi 
makmumnya. (' Umdatul Qirt Syarh Al-BukhSrt Al-'Ain! 
5/240) 

1 0 Yakni menyempumakan rukun, sunah, dan adab-adabnya 
(Sbahth Ai-Bukhiri Tabqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bueha 
1/249) 

1 1 Tujuan dimasukkannya hadits ini dalam bab ini adaiah 
untuk menjelaskan batas bolehnya memendekkan 
shalat yang diperintahkan dalam syariaL Imam hanya 
boleh dikomplain ketika ia melampaui batasan tersebut 
secara berlebihan. Adapun menyempumakan shalat 


&\ j\ seUU gj J\ cS^ -m 

SjJ €\j ^ jiS ,]i :jvl *fLj Js 

pl£=U 

ASl^ai & &\ £ j jli jLlfrl 


dan menyempumakan rukun-rukunnya bukan termasuk 
pemanjangan yang dilarang. ( Fathul Bin Ibnu Rajab 


190 



HAD ITS KE-273 


S^Lall y i_>\j T# : jliS) <— >bS* V :j 

( ( _j^a)l »l£su JJX- 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^3j bersabda: "Saat aku shalat dan 
ingin memanjangkan bacaanku, tiba-tiba 
aku mendengar tangisan bayi sehingga aku 
pun memendekkan shalatku, sebab aku tahu 
ibunya akan susah karena (mendengar) 
tangisannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Hendaknya meringankan shalat ketika ada 
anak kecil menangis (65)) 

Penjelasan 

jjili : Lalu aku mempersingkat. 


SEIMBANG DALAM MELAKSANAKAN 
RUKUN-RUKUN SHALAT 

HADITS KE-272 


4)1 j Co-L> -?V? 

5S 5^1 fjfil 

^ ^ lyt £^13 £fj li !3 

QJ oj*ii 13 

^)l f l4 vVf m oufo V 4 1 #jM <*•>?) 


Al-Bara' berkata, "Rukuk, sujud, (duduk) 
antara dua sujud Nabi dan ketika 
mengangkat kepala dari rukuk adalah hampir 
sama lamanya kecuali berdiri (membaca 
surat) dan duduk (tasyahud)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Batasan-batasan kesempurnaan ruku', I'tidal 
dan tuma'ninah (121)) 


jJl S jl :jli & &\ J*\ -?vr 

aJlS> 4)1 Jp Co|3 |L4w ^*£>1 (jl 
( Co ail Ioa i5j| 3) coU jli iL Jpj jjuj 

iSi 5^ <4^ 0 p j*% J1 f 

* jiliji jji; jt fli ii'e £ 

jjt sjJSijCi 6S 

i’»u v->U M* «->b5T V A^i-t) 


Anas bin Malik m berkata, "Aku tidak akan 
segan-segan untuk mencontohkan kepada 
kalian cara shalat sebagaimana aku melihat 
Nabi melakanakan shalat bersama kami." 

Tsabit berkata — perawi hadits ini—, "Anas 
bin Malik mengerjakan sesuatu yang belum 
pernah aku melihat kalian mengerjakannya. 
la mengangkat kepala dari rukuk lalu berdiri 
lama (i'tidal) hingga ada seseorang berkata, 
'la lupa', dan begitu pula jika duduk di antara 
dua sujud, sampai ada seseorang berkata, 
'la lupa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Berdiam 
sesaat di antara dua sujud (140)) 

Penjelasan - 

^TSf : Aku tidak lalai. 


MENGIKUTI IMAM 

HADITS KE-274 


Jpj llff :Jll g$\ do X> -?Vt 

(J puy 4)1 Jp Jp\ u aL-* - 


191 



j> Stf & ^ 

^ jj^uJl i_>L ITT ijliMl (-jtS* V t5jU<JI Ajfj>.\) 

(jJ^i 


Al-Bara' bin Azib m berkata, "Kami pernah 
shalat di belakang Nabi s|§, ketika beliau 
mengucapkan: sami'allahu liman tomidah 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya), tidak seorang pun dari kami 
yang membungkukkan punggungnya hingga 
Nabi $5j meletakkan keningnya di atastanah." 12 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Sujuddi 
atas tujuh anggota badan (133)) 


BACAAN KETIKA RUKUK 
DAN SUJUD 

HADITS KE-275 


ANGGOTA SUJUD DAN LARANGAN 
MELANGKUPKAN RAMBUT DAN 
PAKAIAN 


HADITS KE-276 


4JJI (jbj J^U£. -?V\ 

jp if fLj 5^1 >i 

:bJ3 Slj l^uSi ua'tso Sj cjLkfrl AjlLj 

ca^ 5 ^> 5^5 

Jc- ljL \TT :£liSll i— ib5” V f^i-I) 

(^t 


Ibnu Abbas m berkata, "Nabi^diperintahkan 
sujud dengan tujuh anggota sujud, muka, 
kedua telapak tangan, kedua lutut, dan 
kedua kaki serta difarang melangkupkan 
rambut atau pakaian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Sujuddi 
atas tujuh anggota badan (133)) 


a3j! -{Vo 

:o^u-j AfjS'j £ jillj Allft 

sA f4^i 1^3 ^4^1 

5yi jjfc 

nlcjJlj ill <_Aj in :(jlj*jll >_>bS” V (jijUvJI 4^>.l) 

11 (j 


Aisyah berkata, "Saatrukuk dan sujud Nabi 
M memperbanyak membaca doa: Mahasuci 
Engkau, ya Allah, Rabb kami, segala puji 
bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku. Sebagai 
pengamalan atas perintah Al-Qur'an." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Pujian 
dan doa dalam sujud (139)) 

1 2 Maksudnva mereka tidak sujud kecuali setelah Rasulullah 
i§ sujud iShabth Al-Bukbiri Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al- 
Bugha 1/245) 


Penjelasan — 

'% : Tidak menyatukan ataupun 
mengumpulkan. : Rambut. l£S S 3 : Dengan 
kedua tangan beliau saat rukuk dan sujud. 


HADITS KJE-277 

-*w 

bi fLj gz. &\ fc, 5? ciiE 

°1'*l i |"<' *>♦«* 5«> • ^ ^ »• S? ? «• 

wS Ox £> 

oIj TY A ^>^>1) 


Abdullah bin Malik bin Buhainah m 
meriwayatkan bahwa Nabi jika shalat 


192 



membentangkan kedua lengannya hingga 
tampak putih ketiaknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat"( 8), Bab: Terlihat 
ketiak dan merenggangkan tangan ketika 
sujud( 27)) 


SUTRAH (PEMBATAS) UNTUK ORANG 
SHALAT 

HADITS KE-278 


<_jL AA A 4^»*t) 

Ibnu Umar ® meriwayatkan dari Nabi 
%% bahwa beliau pernah menambatkan 
tunggangannya lalu shalat menghadap ke 
arahnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di atas unta, unta yangjalannya lamban, dan 
kendaraan (98)) 


j£ ££ ty tffLj \fe>&\ 

U* ioZ Si iiMi 

liiitl pj S* ‘ d^J 

S i-jL A* i A : j 4j«-^t) 

(*iU- 


Ibnu Umar ^ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ jika keluar untuk shalat Id, beliau 
meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya 
di hadapannya. Kemudian beliau shalat 
dengan menghadap ke arahnya, sedangkan 
orang-orang shalat di belakangnya. Beliau 
juga berbuat seperti itu ketika dalam 
bepergian, yang kemudian diteruskan oleh 
para pemimpin (Khulafa Rasyidun). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Pembatas imam adalah pembatas bagi 
siapa yang dibelakangnya (90)) 


HADITS KE-279 




&>\j j iij S* 


HADITS KE-280 

O’ . J 

J\j z\ M &\ &J -M' 

ti gs( V5b 

«\» J* '-At " '* : j *Sy**f) 

(L^aj li$A 


Diriwayatkan dari Abu Duhaifah s& bahwa ia 
melihat Bilal mengumandangkan azan. Aku 
lalu memperhatikan mulutnya bergerak ke 
sana dan ke sini ketika mengumandangkan 
azan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apakah 
orang yang mengumandangkan azan 
mengikuti dengan mulut begini dan begini? 
(19)) 


HADITS KE-281 


&\ &£ Colj :J\I J} && 


(jjuilj aJu& 4jdl 4AJ\ Zy&J «A»-I 

0 O’ 

o,o? I ot _# J\k o»|« ♦ > *** ttftl i # Ko 

owl ( j-»J («jrtbj)l l -*2bj 

- s -i i x -? t 

Um AJLa W) |J ‘Aj Ujua O 

^Oo f of S » | O’ o’ .*| 0 » I 

«>t J«>l cul; pj £ JL ja 


193 



HADITS K.E-282 


9 *<* 

•>"> 4>? o jj-i lt^> ^»bj 

j <_>L W :J^L*a!l i—jIiS" A :j <k»^i.l) 

C^St 


Abu Duhaifah ^ berkata, "Aku melihat 
Rasulullah $jj berada dalam kemah merah 
yang terbuat dari kulit yang disamak. Aku 
lihat Bilal mengambilkan air wudhu untuk 
Rasulullah 3gjj, dan aku melihat orang- 
orang saling berebut air tersebut. Orang 
yang mendapatkanya maka ia langsung 
mengusapkannya, dan bagi yang tidak maka 
ia mengambilnya dari tangan temannya 
yang basah. 

Kemudian aku melihat Bilal mengambil 
tombak kecil dan menancapkannya di tanah, 
lalu Nabi g§ keluar dengan mengenakan 
pakaian merah menghadap ke arah tombak 
kecil dan memimpin orang-orang shalat 
sebanyak dua rakaat. Dan aku lihat orang- 
orang dan hewan berlalu melewati depan 
tombak tersebut." 


* i-*®? -J.S ,5-> • i . •<> * • ^ 

o>u Jj ufj iO\sf ji>r jp ££\j 

X 'A fbi ^ ^ 

a?*? V 

«ulX)l 3 cJl>-jL$ 5\ftl cJL ‘XXil 


1— )U 

(jUUdll 


Abdullah bin Abbas 8§ berkata, "Aku datang 
dengan menunggang keledai betina, yang 
saat itu aku hampir balig, dan Rasulullah 
sedang shalat di Mina dengan tidak 
menghadap dinding. Maka aku lewat di 
depan sebagian shaf kemudian aku melepas 
keledai betina itu supaya mencari makan. 
Lalu aku masuk kembali di tengah shaf dan 
tidak ada orang yang menyalahkanku." 13 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Kapan 
benamya pendengaran anak kecil? (18)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan memakai pakaian berwama merah 
(17)) 

Penjelasan - 

f sf : Kulit. 

: Air yang digunakan untuk wudhu. 

6j j-£Z : Bersegera dan berlomba. 

($& : Seperti separuh tombak atau lebih besar 
lagi. 

WJi- Si. : Dua helai pakaian; sarung dan 
surban buatan Yaman, berajut benang merah 
bercampur hitam. 

IJlii : menyingkap sedikit betisnya. 


Penjelasan 

Oist : 6v keledai betina, namun karena 
keledai mencakup jantan dan betina, kata ini 
dikhususkan dengan sabda, “Betina." 

ojiS : Mendekati. 

^li»- jj : Tanpa pembatas sama sekali. 

JLiJl ow : Di depan shaf, tangan di sini 
disebut sebagai majaz, karena shaf tidak 
punya tangan. 

gs : Memakan. 


13 Berdasarkan hadits ini mayoritas fuqaha mengatakan 
bahwa shalat seseorang tidak batal karena adanya orang 
yang lewat di depannya (Ibnu Daqiq Al-'ld: Ihkimul 
AhkSm Syarh 'Umaatil AhkSm 1/447) 


194 



HADITS KE-283 

^ l ^ 

gw? JJI J\J .JjjjOM A***e <j)l -{A? 

^ ««' 

m + O'" • 5 •■51 1 # .-'f > J . 5 tf|* 

Of *ljS Sjf^' 0£ S«^ <Ji 

•>» ^ 5 1 

• ^ *’*•*’*• • d*^ «" i "'•J • f t *"' > , f *" 

Xj»- jil ^ ‘Aj-u jjj jls£ O' oj? 

0« S ^l &U2 j3i odil j£3 «j; .1* J 

^ Jjul Jjl AaSJJ jWJvJ ^U3 ‘Aj-U 

*5!5> Jp P *^s*^ ^ of 
ol*I. Ji\ J>3j jJ o^ ygj ^ *t5j 
U U :JUi «o!5> Jp aaI>- 

jJuuj aJl& 4JJl ^glll Q<* y <t :J\3 ^ >xw LI 
J? Jjtli g( ^i jj lil :J}aj 

qi ij$ aSju ow j\2g if &J SjjfS 
O^i^ dj® W 

'j* ^oil iji «-Aj V* :»^LoM i— >bS" A Asjyi-t) 

(*i-S>OS 


Hadits Abu Sa’i AI-KhudriAbu Shalih As- 
Samman m berkata, "Pada hari Dumat 
aku melihat Abu Sa'id At-Khudri shalat 
menghadap sesuatu yang membatasinya 
dari orang-orang (yang lewat). Kemudian 
ada seorang pemuda 14 dari Bani Abu Mu'aith 
hendak lewat di depannya. Maka Abu 
Sa'id mencegah orang itu dengan menahan 
dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi 
tidak ada kecuali di depan Abu Sa'id. Maka 
pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu 
Sa'id kembali mencegahnya dengan lebih 
keras dari yang pertama. 


Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan 
Abu Sa'id dan menemui Marwan. la 
mengadukan peristiwa yang terjadi antara 
dirinya dengan Abu Sa'id. Setelah itu Abu 
Sa'id ikut menemui Marwan, Marwan pun 
berkata, 'Apa yang kamu lakukan terhadap 
anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?' 

Abu Sa'id menjawab, 'Aku pernah 
mendengar Nabi $§ bersabda: 3ika seorang 
dari kalian shalat menghadap sesuatu yang 
membatasinya dari orang, kemudian ada 
seseorang yang hendak lewat di hadapannya 
maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak 
mau maka perangilah dia, karena ia adalah 
setan/" 15 

(HR. Bukhari, Kitab: * Shalat " (8), Bab: Orang 
yang shalat menghalangi siapa saja yang 
lewat di hadapannya (100)) 

Penjelasan • - - 

\t\is : Jalan yang bisa dilalui. 

JViS : Menyakiti harga diri orang lain dengan 
mencelanya. 

: Ia melakukan perbuatan setan, 
setan disebut untuk manusia pembangkang 
secara majaz. 


HADITS KE-284 

if - • •-» ( {* < ,,, 

O' # s* O* <0.' "* At 
y* iSu sib g*. -J\ ji iiuji jJU- & Juj 

iS jd' $&. &\ p *b' & 

4i' jb 4^3' $4 

JiA JJU 5* jO\ 


14 Konon pemuda tersebut bemama Al-Walid bin Uqbah, 

dan konon lainnya [Shahth AtSukhM Tahqiq Dr. 15 Yakni perbuatannya sepeiti perbuatan setan {Shahth Al- 
Musthafa Dib Al-Bugha 1/1 91 ) BukhSri Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ) 


195 



55 &■ JS 6? 665 $ P. iSu 

cSaj OK j5il |Jl «— »V j :»^Loll «_^Vs 5' A tSjUdl <^i.t) 

o« 


Hadits Abu Juhaim. Diriwayatkan Busr bin 
Said m bahwa ia pernah diutus menemui 
Abu Juhaim untuk menanyakan kepadanya 
tentang apa yang ia dengar dari Rasulullah 
s§§ terkait dengan orang yang lewat di depat 
orang shalat. Maka Abu Duhaim berkata, 
"Rasulullah jg bersabda: 

'Andai orang yang lewat di depan orang 
shalat mengetahui dosa yang ia tanggung, 
tentu berdiri selama 40 tahun lebih baik 
baginya daripada lewat di depan orang 
shalat/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Dosa 
orang yang lewat di depan orang yang shalat 
(101)) 


Penjelasan 

Si^5 os? of Z/f Iji*- otjjjl «-«s 6^3 : Andai 

orang yang melintas di hadapan orang shalat 
mengetahui dosa perbuatannya, tentu berdiri 
selama empatpuluh (hari) lebih baik baginya 
dari pada melintas di hadapan orang shalat. 


SHALAT MENDEKAT KE SUTRAH 
(PEMBATAS) 


HADITS KE-285 


OX £*-» oi 

&XJ fa*3 4All 



t)l fjO'i A3 ulj M :i^\ A :j (jJjliOl 4»^>-t) 

(5^-JI_j J-all 0« 0_£=*i 


Sahl bin Sa'd m berkata, "Darak antara 
tempat shalat Rasulullah dan dinding 
(pembatas) adalah selebar jalan kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Ukuran 
jarak antara orang yang shalat dan tabir( 91)) 


HADITS KE-286 


■ j juthJl o& :Jl3 <<uJu u -TAt 

UJjSfr olljl coif U juJI lit 

|_/p pSjAf vjL M :i^La)l i_jh£" A :,j Aj-p. t) 

(; j^Jlj ^<all ^j^ai 


Salamah ap berkata, "Jarak antara dinding 
masjid dekat mimbar kira-kira seukuran 
kambing bisa lewat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Ukuran 
jarak antara orang yang shalat dan tabir (91 )) 


HADITS KE-287 

<J>\ jjjj jli .gjft’l £Ju* Coai -fAV 

lift # il3u» cJS* :.xllt 

jp d C cii» <aPi ilc. ^ji isguA'i 

$ : jti iilpftl . A* fyjjl 31jf 

5C>i fLj iin =ji\ cjfj 

IajLU 

««• 


196 


Hadits Salamah bin Akwa/ Yazid bin Abu 
Ubaid berkata, "Aku bersama Salamah bin 
Akwa' datang (ke masjid) lalu ia shalat di 



dekat tiang yang dekat dengan mushaf. Aku 
menanyakan, *Wahai Abu Muslim, mengapa 
aku melihatmu selalu memilih shalat di dekat 
tiang ini?' 

la menjawab, 'Karena aku melihat Nabi 
memilih shalat di situ.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
menghadap tiang (95)) 

Penjelasan 

: Tiang bagian tengah di Raudhah yang 
dikenal sebagai tiang Muhajirin. 

: Mushaf yang ada di Masjid di masa 
Utsman bin Affan r.a. 

: Bersungguh-sungguh, memilih, dan 
menuju. 


MEMBUJUR DI DEPAN ORANG SHALAT 


HAD ITS KE-288 

Jj+nj 51 fr <0)1 (jjfj -fAA 

S}Uil Kjs\ *lil jiiji Jp aIIaJI joj 

(,jlil jj&Jl ^ i^Loll «->b ft 1— >bS" A 


gfiSJl J5j{ it Sijt bll Jp iyJU 

c.il.'*- uli VT :i!>La)l i A te-jit) 

(rJVJi 


Aisyah berkata, "Nabi ^ pernah shalat 
sedangkan aku tidur membujur (di depannya) 
di atas ranjangnya. Ketika akan witir, beliau 
membangunkan aku lalu aku shalat witir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di belakang orang yang tidur (1 03)) 


HAD ITS KE-290 


* & 4JJl UOiA> tV 

^ a,* U (<LiS\c') Iajclc- : J\5 

:cJIa3 

jJuiy 5 ^ Col 3 J-a3 4 JJI 3 

u&Ji i«3 j^rUi jp 3is 

5pi $jjt» it ifiit ^ jJusS 

< • • . 4-'!?* <i.l ? - 

AJl>^ XLC> ^ J*u}U (|Ju|j AjK 4A)i 

^Ii5> N (Jli y uli V# :S^Ld)l «— >bS" A ;j tSjUx-JI 

(»l^> 


Diriwayatkan dari Aisyah ^ bahwa ketika 
Rasulullah jg sedang shalat, ia tidur di arah 
kiblat beliau, di atas kasur dengan posisi 
seperti jenazah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di atas ranjang (22)) 


HADITS KE-289 


:cJ\l (I4L& 4U \ -?A^ 

Sj 5|3 ^ fLj £SM 5^ 


Hadits Aisyah ® . Masruq as berkata, "Telah 
disebutkan kepadanya (Aisyah) tentang 
sesuatu yang dapat memutuskan shalat: 
anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun 
berkata, 'Kalian samakan kami dengan 
keledai dan anjingl Demi Allah, aku pernah 
melihat Nabi jg shalat sedangkan aku 
berbaring di atas tikar antara beliau dan arah 
kiblatnya. Lalu ketika aku ada suatu keperluan 
maka aku tidak ingin duduk sehingga hal itu 
menyebabkan Nabi $5 terganggu, maka aku 


197 



pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki 
beliau."' u 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Tidak 
ada sesuatu yang memutus shalat (105)) 


HADITS KE-291 


UUjiJL&l :cJ\l iiilt 

• • J - - - 

Jp JuO jUJ-1 j 

jdij & &\ & £& 

dfc J5 ^ tt&f 6? 5^ ^ 

i? 3“^ 

(jjyvJI (Jl »}La)l «_*l* W i-A^ A (JJjlirJl <k>-ji-l) 


Aisyah & berkata, "Apakah kalian 
menyamakan kami dengan anjing dan 
keledai? Sungguh, aku pernah berbaring di 
atas tikar, lalu Nabi ^ datang dan berdiri 
melaksanakan shalat di tengah tikar. Aku 
tidak ingin mengganggu beliau, maka aku 
geser kakiku pelan-pelan dari tikar hingga 
aku keluar dari selimutku ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Shalat 
di atas ranjang (99)) 

Penjelasan - 

UJliJici : Dikatakan; cJic. artinya 

engkau menyamakan si fulan dengan si fulan, 
fi'il ini masuk dalam bab fi’il , hamzah di 

sini untuk mengingkari. 

o* : Aku tidak ingin melintas di hadapan 
beliau, atau berada di hadapan beliau dengan 
berdiri saat beliau shalat, untuk itu aku pergi 
menyelinap atau secara perlahan. 

J2 j* : dari arah. 


1 6 Pemyataan Aisyah dalam hadits ini menunjukkan bahwa 
anjing, keledai dan wanita tidak memutuskan atau 
membatalkan shalat seseorang CUmdatuI QSrt Syarh Al- 
BukhUrf AI-'AinS 4/298) 


HADITS KE-292 


£* &\ & £3! Up, -w 

, • *A * •> • -j.s , -?? 

Jo pul :cJW I4J) «|Ju^ 

&]» sasJlS 43)1 


Uffia pli of 

63^13 :cJ\l 

(sl^t i_aij- ^JasJl v-A* \*l A rj 




Aisyah, istri Nabi jg|, berkata, "Aku pernah 
tidur di depan Rasulullah dan kakiku 
berada di arah kiblatnya. Jika akan sujud 
beliau menyentuhku dengan tangannya, 
maka aku pun menarik kakiku. Dan jika beliau 
berdiri aku luruskan kembali kakiku." Aisyah 
berkata, "Pada zaman itu rumah-rumah tidak 
berlampu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
sunnah di belakang wanita (104)) 


HADITS KE-293 
^*9 43)1 (j6 :C*)\3 4j y+*A 

Ulj Ulj Juuj aJlp 4JJI 


^all <_>Lo! lij «_jVj \\ :>^Lall A A^i-1) 

(jmm lij a3I 


Maimunah berkata, "Pernah Rasulullah 
shalat sementara aku berada di sampingnya, 
dan saat itu aku sedang haid. Setiap beliau 
sujud, pakaian beliau mengenai aku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
pakaian orang shalat menyentuh istrinya 
ketika sujud (19)) 


198 



SHALAT DENGAN SATU BAjU 

HADITS KE-294 

4AJI jfc, Suu- O' ‘Sji^ ^ iJji- -?U 
Jul OjS j£- fJu UJ A-ifr 4JJl 

o^ jjy 

0 »SLa)l (— »L t :iSLa)l tjbS” A <k»^i-l) 

(<j \jb-oJu* 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah m bahwa 
ada seseorang bertanya kepada Rasulullah 
^ tentang shalat menggunakan satu baju. 
Maka Rasulullah $§ bersabda, "Apakah 
setiap orang dari kalian memiliki dua baju?" 17 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 


HADITS KE-295 


&\ ji jli : jt! ‘J\ -no 

*>$' ojill S :fLj aIE 

a!s\& Jp jZai 

uJjtll 0 lj) <_j\j 0 :;^Lall i_ihS* A :j gjjUJI 

(aJ5;\c. A>tj)l 


Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Janganlah salah seorang dari 
kalian shalat dengan menggunakan satu 
kain, hingga tidak selembar pun kain yang 
menutupi kedua pundaknya/" 18 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" ( 8), Bab: Apabila 
shalat dengan memakai satu helai pakaian, 
maka tutupilah kedua pundaknya (5)) 


HADITS KE-296 

> »?, ft 5 s-t' t ' : * - ... 

J0*wj colj «uJui j**’ _ n^ 

£>1} 4 J^4 fly *3-* Al J* 4AJ1 

?'• ,* ... s-'T-' s f •' .• 

AaJK i? UU&lj (AJuu CvJ ^ tAj 

aJ5jI& 

ijjiJl j sSLall t :SSLa)l <_jLS” A : j 

(oj Ibci* JL»-lpl 


Umar bin Abu Salamah S© berkata, "Aku 
melihat Rasulullah shalat di rumah Ummu 
Salamah dengan mengenakan satu kain yang 
menutupi seluruh badannya yang diletakkan 
kedua ujungnya pada kedua pundaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 


HADITS KE-297 


0? JE* JI M -«V 

4 ‘■Ms 

jiSjae-tj 

•I 

* 

liill l Jc. j Lofr t—>b f :»SLa)l i—>b£" A tSjlivJl 

(sSUI j 


17 Hadits ini menginformasikan bahwa shalat dengan 
mengenakan satu baju diperbolehkan {Imam An-Nawawi: 
Al-MinhSj Syarah Snahth Muslim 4/230) 

18 Mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan dalam 
hadits ini littanzlh (perbuatan makruh yang dilarang, tapi 
tidak sampai derajat haram) bukan lit tahrtm (perbuatan 
makruh yang dilarang dan sampai derajat haram, meski 
tidak sekuat dalil haram). Dengan kata lain, jika seseorang 
shalat dengan mengenakan satu baju dan di pundaknya 
tak ada sehelai kain pun tapi sudah menutupi aurat, 


Muhammad bin Al-Munkadir m berkata, 
"Aku melihat Uabir bin Abdullah shalat 
dengan mengenakan satu kain. Lalu dia 


shalatnya tetap sah disertai makruh, berdasarkan hadits 
ini. (Imam An-Nawawi: Ai-Minhij Syarah Shahlh Muslim 
4/231) 


199 



berkata, "Aku pernah melihat Nabi shalat 
dengan mengenakan (satu)kain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengikdtkan pakaian di atas punggung 
ketika shalat (4)) 


200 



BAB 5 

MASJID DAN TEMPAT-TEMPAT S HAL AT 


HADITS KE-298 


HAD ITS KE-299 


b cji :J15 Ji J iuji- -T^A 

: jtf jji 4 £?j ^ ^ 4ii jpj 

l*jJi :j\l 4 ? ^ dSJ :jvl ft>l 


5 ^jf :jvl U&; $!? fir. :«ili 
bj JiS ,14 &in a^jSf U4? ^ 


<U3 


^ t— >ti \* :»LuSll c^bS* V !(_} A»y».i) 

(jj&L—i 


Abu Dzar m meriwayatkan, aku bertanya, 
"Wahai Rasuiullah jgj, masjid apakah yang 
pertama dibangun di muka bumi ini?" 

Beliau menjawab, " Masjidil Haram." 

Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" 

Beliau menjawab, "Masjidil Aqsha." 

Aku bertanya lagi, "Berapa lama selang 
waktu antara keduanya?" 

Beliau menjawab, "Empat puluh tahun. 
Kemudian di mana saja kamu berada dan 
waktu shalat sudah datang maka shalatlah, 
karena di dalamnya ada keutamaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
(10)) 


clk&f :ffcj &\ & 4)1 Jjlj j\5 :JVl 

0>4 :£S ^ J^f ^4 j3 ll£ 

i cJl x>-j < c«jC^3b 

^ jij d5 

4JJI cJl>5 ‘ J^*4^ 

(Jl oJUjj A^jS <jl d o u aJlP 

i&uJjl clkljj ,A3^ Jjfbll 

Jill |jjJI Jji cA; #1 :i^La!l t_jbS" A :(j tjgl><JI *»-^-I) 

Ia^ w ij dt 


Dabir bin Abdullah m berkata, "Rasuiullah 
^ bersabda: 'Aku diberi lima perkara 
yang tidak diberikan kepada seorang pun 
dari nabi-nabi sebelumku. 1) Aku ditolong 
melawan musuhku dengan ketakutan mereka 
sejauh sebulan perjalanan. 2) Bumi dijadikan 
untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka 
di mana saja seorang laki-laki dari umatku 
mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. 
3) Dihalalkan harta rampasan untukku. 4) 
Nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk 
kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh 
manusia. 5) Dan, aku diberi (hak) syafa'at.'" 


201 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Sabda PEMBANGUNAN MASJID NABI 
Nabi "Bumi telah dijadikan untukku sebagai 

masjid dan suci" (56)) HAD ITS KE-301 


HADITS KE-300 
^ ^ 

4jj\ s jijb — 1 r*« 

•• **5» 

g % ^ $ fLj ^ 4ii 

^ jdij &\ Jbi csl Jij 


Atil Jj* ’■r^i sal^^l v— AsS" <*-^»-t) 

(jt-Z 0 j K—A LaP^JL 0^1 |>1«^ 4.Jp 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda: "Aku diutus dengan 
jawami'ul kalim (ucapan singkat namun sarat 
makna), aku ditolong dengan rasa ketakutan 
(musuh) dan ketika aku bermimpi aku 
diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia 
(penaklukan) lalu diletakkan di tanganku." 

Abu Hurairah m berkata, "(Pada masa itu) 
Rasulullah telah pergi dan kalianlah yang 
akan menuainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Sabda 
Nabi "Saya ditolong dengan rasa takut 
selama satu bulan" (122)) 


- - ■ Penjelasan 

V^kij j&tj : Kalian mengeluarkan amal- 
amal dan tempatnya, maksudnya Nabi jg 
mengisyaratkan seseorang pergi usai shalat 
tanpa mendapatkan apapun. 


jjgiM :J13 lift 4jJl Q&j -T*\ 

jpfjjsi .aL-Ji fLj a3* &\ &> 

Ji z £ 11 f & i H) cr 

Jljf JS i&J sjla gji a1* &i 

(jlSls (JjIaXa IjplifJ jl?cJl (Jj jl 

‘6^b Jp f^3 ^ jp^ Jl.^' 

Jii ^ !fcj 

y*- 5' 4^ Q t&i 

Ja\ Z\j 

\£ : jul Ijlluil ^ 

S #5 ^ 11a ^ 

jjlf u a^ : J5f Jvl ail Jji3 

* *ii5 *4^ jj* 5 

SyM f^S ^ c ’ ^ 

jicJLij tcJJ-li p tcJLcj 

AJSU»P «A?uUil aJuJ JaDi 
f*5 5j^? 

®>r ^!3 jp- s ^\ jp- S 

(jU-J Jp yii tA ulsf A 4>^t) 

(jcA— t4sK- jiiojj rJibU-t Sj~~* 


Anas bin Malik ss meriwayatkan, "Nabi ^tiba 
di Madinah lalu singgah di perkampungan bani 
Amru bin Auf. Beliau tinggal di sana selama 1 4 
malam. Kemudian beliau mengutus seseorang 
menemui bani Najjar, maka mereka pun 


202 



datang dengan menyandang pedang. Aku 
melihat Nabi di atas tunggangannya dan 
Abu Bakar membonceng serta para pembesar 
bani Najjar di sekelilingnya hingga sampai di 
sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera 
shalat bila sudah masuk waktu shalat. Maka 
beliau shalat di kandang kambing. Kemudian 
beliau memerintahkan untuk membangun 
masjid. 

Beliau mengutus seseorang menemui 
pembesar bani Najjar. Utusan itu 
menyampaikan, 'Wahai bani Najjar, sebutkan 
berapa harga kebun kalian ini?* 

Mereka menjawab, 'Tidak, demi Allah, kami 
tidakakan menjualnya kecuali kepada Allah!'" 

Anas berkata, "Aku beritahu kalian bahwa di 
kebun itu ada banyak kuburan orang-orang 
musyrik, reruntuhan rumah, dan pohon-pohon 
kurma. Maka Nabi $5 memerintahkan untuk 
membongkar kuburan-kuburan tersebut, 
meratakan reruntuhan rumah dan pohon- 
pohon kurma ditebang lalu dijajarkan di 
arah kiblat masjid. Lalu mereka membuat 
kusen pintu dan batu. Kemudian mereka 
memindahkan batu-batu besar sambil 
bersyair. Nabi ^ turut bekerja bersama 
mereka sambil mengucapkan: 

'Ya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali 
kebaikan akhirat. Ampunilah kaum Anshar 
dan Muhajirin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" ( 8 ), Bab: Bolehkah 
menggali kuburan orang-orang musyrik 
jahiliyah dan dijadikan sebagai masjid? (48)) 

Penjelasan 

: Menunggang di belakangnya. 
jjf : Membuang he wan tunggangannya. 

: Di halaman luas di depan rumah. 
piiil : Jamak j»ja yaitu kandang kambing. 

: Silahkan menawar saya. 

: Kebun kalian. 


: Isim jamak, kata tunggalnya o>. 
ifo : Di arahnya. 

U>c : Dua ambang pintu, bagian pintu yang 
diganjal saat pintu ditutup. 

Ojjfji '■ Bersenandung untuk menyemangati 
diri agar pekeijaan menjadi ringan. 

jUaiSu : Aus dan Khajraj yang membela beliau 
menghadapi para musuh. 

: Mereka yang berhijrah dari Makkah 
menuju Madinah karena mencintai beliau jgg 
dan demi mencari pahala. 


PERUBAHAN ARAH KIBLAT 
DARI BAITUL MAQDIS KE KA’BAH 


HAD ITS KE-302 


:J\S ciift 4JJl 

•" li, 0 * ^ ««* ® 1 

cJtTj Amai jj A A j l 

o' 44 fty &' & ii' 

<0JUb Xi) iji \ (Jl 

^ j\lj > £js» ( s £in 4 

Jl 

jii u iw p aIIc. in 

jsi Oji^: /isi* iii 4 j^' jp 

fbj *3* &! in 


203 



jA <-J <\i T\ :»^La)l v.jbS' A :j 1) 


(OS' 


Al-Bara' bin Azib m berkata, "Rasulullah gg 
shalat menghadap Baitul Maqdis selama 
16 atau 17 bulan. Rasulullah ingin kiblat 
tersebut dialihkan ke Ka'bah. Maka Allah 
menurunkan ayat: "Sungguh Kami (sering) 
melihat mukamu menengadah ke langit," 
(Al-Baqarah: 144). Maka Nabi langsung 
(shalat) menghadap ke Ka'bah. Lalu 
berkatalah orang-orang bodoh, yaitu orang- 
orang Yahudi; "Apakah yang memalingkan 
mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul 
Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat 
kepadanya? Katakanlah: Kepunyaan Allah- 
lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan 
yang lurus" (Al-Baqarah: 1 44). 

Ada seseorang yang ikut shalat bersama 
Nabi gjj, orang itu kemudian keluar setelah 
selesai shalat. Tak lama kemudian, orang itu 
melewati kaum Anshar yang sedang shalat 
Ashar menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu 
orang itu bersaksi bahwa ia telah shalat 
bersama Rasulullah $$ dengan menghadap 
ke Ka'bah. Seketika itu orang-orang Anshar 
itu pun berputar menghadap Ka'bah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Menghadap ke arah kiblat dimana saja (31 )) 


HAD ITS KE-303 

£ : <JV5 <i Ifr 4&1 j -r*r 

CW fSSuj aIIc- iul 
ill i.t a 


\A :• jiJI Ijj- t (_>b S” i|j 


Al-Barra berkata, "Kami shalat bersama 
Rasulullah ^ menghadap ke Baitul Maqdis 
selama 16 atau 17 bulan, kemudian dirubah 
menghadap ke kiblat (Ka'bah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surat: Al 
Baqarah (2), Bab: Dan bagi tiap-tiap umat 
ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya (18)) 


HADITS K.E-304 


, ^ a ' jX. . „ > • i. •' > • - 

(L4JL& <UJl 4jjl -U£- -T * t 

^ \ £ Xjo U5 : j\5 

pLui 3 A Jlfr AUl 4Xl1 J ij+uj jl :JUi ‘oT 

61 Jtfi *5$ ^ jjii jj 

•pUn jj (%4-j <&&ii 

(J »U L* v-Aj ft :S^La)l A :j 


Abdullah bin Umar H berkata, "Ketika orang- 
orang shalat Shubuh di Quba', tiba-tiba datang 
seorang laki-laki’ dan berkata, 'Sungguh, tadi 
malam telah turun ayat kepada Rasulullah ^g, 
beliau diperintahkan untuk menghadap ke 
arah Ka'bah', maka menghadaplah kalian ke 
sanal' Pada mulanya, mereka menghadap 
Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Hal-hal 
yang berkaitan dengan kiblat (32)) 

Penjelasan 

jdu : Di Masjid Quba. 


204 


1 Laki-laki tersebut bernama Ubbad bin Bisyr as. (Shablh 
At-Bukhirt Tahqlq Dr. Musthafa Dib Ai-Bugba 1/1 57) 



LARANGAN MEMBANGUN MASJID Dl 
ATAS KUBURAN 

HAD ITS KE-305 

.I4IC- &)t ($°j do-x*- -f*o 
tjJ t g jL U liUlj a^LuS' \JJ& j»lj 
tjJuy aJlc. aUI ^Jjj (iUi 

£}&' jijJi of iSj ouiji oj :Ji3 
c»L; £ Ai^Li .£ $. \% .6US 
&oii j£ A\ i|ii' j!>i <iw/iS oJ^ 1 

Ja uij IA lAt^* A ^s^>l) 

( v.-wl— < jjojj i-Lill-l & j~~* 


Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Ummu 
Habibah dan Ummu Salamah menceritakan 
kanisah (gereja) yang mereka lihat di 
Habasyah. Di dalamnya banyak terdapat 
gambar-gambar. Mereka menceritakan itu 
kepada Nabi $§, maka beliau bersabda: 

"Sesungguhnya jika ada orang saleh dari 
mereka yang meninggal, maka mereka 
mendirikan masjid di atas kuburannya dan 
membuat patungnya di sana. Maka mereka 
itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah 
pada hari Kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Bolehkah menggali kuburan orang-orang 
musyrik jahiliyah dan dijadikan sebagai 
masjid? (48)) 


HADITS KE-306 


jl 'jl <$3 l&tf dUi VJj j :cJll 

,» •-<?*' •? j : \ 

iUtl ^ ij£su U oU V ff :j (jjlAJI *>^>1) 


Aisyah meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda ketika sedang sakit yang 
menyebabkan beliau wafat: "Allah melaknat 
orang-orang Yahudi dan Nashrani, karena 
mereka menjadikan kuburan nabi-nabi 
mereka sebagai masjid." 

Aisyah berkata, "Kalau bukan karena ada 
sabda beliau tersebut, tentu mereka akan 
menampakkan kuburan beliau. Namun aku 
khawatir nantinya dijadikan masjid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Larangan mendirikan masjid di atas kuburan 
(«)) 


- - Penjelasan 

uSjliillj ^ : Allah menjauhkan mereka 
dari rahmat-Nya. 

ul)S SjJj : Khawatir jika kuburan beliau 
dijadikan Masjid. 


HADITS KE-307 

&\ 4JJI U J\ 14^ 

\j'd\ ojfeil iil Jsvl : J(l .fLj aIZ 




0* ^ Csfj ' * * 

„ ** ^ 

oU 4 j\S *fLj 4JJI 


do jos- -r*t 


Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Allah melaknat 

Yahudi dan Nasrani karena mereka 
menjadikan kuburan nabi-nabi mereka 
sebagai masjid." 


205 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (55)) 


HAD ITS ICE-308 

4AJ1 -UCj I4I& 4JJl -r*A 

jjl «U41E y 

i) 9 ill ^9 4 &I 

« JUl ^ £ 

\/&\ «v5j^J|3 £ 4i\ &J lOUji* jij 

■* - ' i ** j - i - - • if , •■'i 

b*~* U (HiM jj-9 

(oL^j^ loA>- <_>Vj oo vjtS" A tSjUiJI <^i-l) 


Aisyah & dan Abdullah bin Abbas m 
meriwayatkan, keduanya berkata, "Ketika 
sakit Rasulullah jg semakin parah, beliau 
memegang bajunya dan ditutupkan pada 
mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau 
lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya 
seperti itu beliau bersabda: 

'Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan 
Nasrani. Karena mereka menjadikan kuburan 
nabi-nabi mereka sebagai masjid.' Beliau 
memberi peringatan (kaum Muslimin) atas 
apa yang mereka lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (55)) 

Penjelasan - 

Jji : Ketika kematian datang. 

Jit : Lantas. 

i 0J- • Baju yang ada tanda-tandanya. 

psi\ : Menghangatkan diri dengan baju dan 
menutupi tubuh karena demam tinggi. 


KEUTAMAAN MEMBANGUN MASJID 

HAD ITS KE-309 

Aii\ x~s. Jc. oU* ji oUic. -r*<\ 

‘iii 

^ jij i ^ 

0 J -?' — • ijU *\0 : 5 ^Lall lyiblT A :J <»-^-l) 


Utsman bin Affan berkata di tengah 
pembicaraan orang-orang sekitar masalah 
pembangunan masjid Rasulullah ia 
berkata, "Sungguh, kalian telah banyak 
berbicara, padahal aku mendengar Nabi 
bersabda: 'Siapa yang membangun masjid 
karena mengharapkah rida Allah, maka Allah 
akan membangunkan untuknya yang seperti 
itu di surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Barang 
siapa membangun masjid (65)) 


SUNAH MELETAKKAN TANGAN 
DI LUTUT KETIKA RUKUK DAN 
MERENGGANGKAN JARI-JARI 


HADITS KE-310 


> V > ' • > T,- 




ii- i-^ f • * - * • * 

-jo Wj <j>\ ,v -r \* 

W i» > 


cijy jl 60 :ZZ 3il ^ 

nJ 40 & 0*j p # M 

+ > * 

£* 01 V3>)3 <iic, :jvlj 


206 



< Jp <_i£ 'i i oU MA rijliS/l <_jUS" \* :j 


Sa'ad bin Abi Waqqash menceritakan bahwa 
Mush'ab bin Saad as berkata, "Aku shalat di 
samping ayahku. Aku merapatkan telapak 
tanganku dan meletakkannya di atas pahaku. 
Maka ayahku melarangku seraya berkata, 
'Kami dahulu mengerjakan seperti itu lalu 
dilarang (oleh Nabi Kami diperintahkan 
untuk meletakkan tangan pada lutut kami.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk 
(110)) 

Penjelasan - 

^ & oJuEj : Menyatukan jari-jari kedua 
tangan. 


HARAM BERBICARA KETIKA SHALAT 


HAD ITS KE-311 

«ilc. &\ c&j ajii; #4 in vi 4^- -™ 

fa &\ $\ £ fL* \5f : Si 

MJff & v!ii <£l* Sjji jSUJI 

4 Sj % pi du 

SlLS. sUn 

L» oU t ^ 


Abdullah bin Mas'ud ®5 berkata; "Kami 
pernah memberi salam kepada Nabi 
ketika beliau sedang shalat dan beliau 
membalas salam kami. Ketika kami kembali 
dari (negeri) An-Najasyi kami memberi salam 
kembali kepada beliau, namun beliau tidak 


membalas salam kami. Kemudian beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya dalam shalat ada 
kesibukan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Perkataan yang dilarang dalam 
shalat (2)) 


: jl5 &\ j3Jl Q ^3 

3 #1^1 Uai-I ^ 

#jA cjji 

(OiSiVl l^iyj J^jJI iiilg 0131^1 

OjSLliU U^ali 

ljU If :• ijiJl i T : ... A^i-i) 


HADITS KE-312 

.i t 


-nt 

. Sir 


Zaidbin Arqam as berkata, "Kami berbincang- 
bincang dalam shalat. Seseorang berbicara 
kepada temannya tentang keperluannya, 
sampai turunlah ayat: Dan berdirilah untuk 
Allah dalam shalatmu dengan khusyuk. 2 Lalu 
kami diperintah untuk diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surat: Al 
Baqarah (2), Bab: Berdirilah untuk Allah 
(dalam shalatmu) dengan khusyuk atau taat 
(43)) 


Penjelasan • 

osjjl* : Dengan taat. 


HADITS KE-313 

• - • , 


US* &\ C&J 4U' ^ 

ifLj jjij Jfc :j\5 


2 Al-Baqarah: 238 


207 



&5 ^6 ft Ji jfu. 
«& &i Ji <^n c4SU 


^ i >? * j 1 1/ | - .* •* ~*s* * y* #*rt 

cJlA3 t 4J jjLfrl 4Ut U jj^Jj 3 £3^3 (jjp ijJ |Jl9 

fLj ^ &i ii j^j ja ^ 4 

|Ji aJ^ c *JLh jj «aJ^ otlwl ,jl 

^>i/* i5iii 5- lit ^ % 

Sj? if ^ di ; j\ij ^ y d£ i±, 

iidlii Jl 

<*» •** 

Orf M vC '° J-jJI i_jbS" T\ ^jUkJI 4>y£.l) 

(;^UIJ f ^Ul 


Jabir bin Abdullah m berkata, "Rasulullah jgj 
mengutusku untuk menyelesaikan keperluan 
beliau. Maka aku berangkat kemudian 
kembali setelah menyelesaikan tugasku. Lalu 
aku menemui Nabi jg. Aku beruluk salam 
kepada beliau, namun beliau tidak membalas 
salamku. Kejadian itu menimbulkan 
kegusaran dalam hatiku, hanya Allah sajalah 
yang lebih mengetahuinya. 

Kemudian aku berkata dalam hatiku, 
barangkali Rasulullah ^jg menganggap aku 
terlambat menunaikan tugas dan beliau. 
Kemudian aku beruluk salam lagi, dan lagi- 
lagi beliau tidak membalasnya. Timbul lagi 
kegusaran dalam hatiku yang lebih besar 
dari yang pertama. Kemudian aku memberi 
salam lagi, lalu beliau membalasnya seraya 
berkata: 'Sungguh, yang menghalangiku 
menjawab salammu adalah karena aku 
sedang shalat.' 

Saat itu beliau sedang berada di atas hewan 
tunggangannya yang tidak menghadap ke 
arah kiblat." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Tidak menjawab salam ketika 
shalat (15)) 


Penjelasan • 

: Merasa sedih. 
fic. jS-j : Marah. 


BOLEH MELAKNAT SETAN KETIKA 
SHALAT 

HADITS KE-314 

Yjijb ^i dojj- -r\i 

•j *" * *■<*» 

ifi ht ~kk o| : jii ‘fhj Jin Ji 

l .fSdll & jdd iijtil jjp ci2 
ijjd Jl ilajjl O' oijll ciL 4&I 
ofiaiS' A^JJ 

S & ± c* 6j) 5^ gfcf jjS o/si 

jylll yl; Vo :i^LaII ukT A : j (jjjUOl 

(jj. — II j Jajjj 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Sesungguhnya Ifrit dari 
bangsa Jin, baru saj'a ia menggangguku 
untuk memutus shalatku. Tetapi Allah 
memenangkan aku atasnya, dan aku ingin 
mengikatnya di salah satu tiang masjid 
sampai waktu Shubuh supaya setiap kalian 
dapat melihatnya. Namun, aku teringat 
ucapan saudaraku Sulaiman ketika 

berdoa: Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh 
seorangpun setelah aku. (Shaad: 35)." 


208 



(Rauh berkata), "Kemudian beliau 
mengusirnya dalam keadaan hina." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Tawanan yang diikat di masjid (75)) 


BOLEH BERJALAN SATU ATAU DUA 
LANGKAH KETIKA SHALAT 

HADITS KE-316 


Penjelasan 

: Jin pembangkang. 
oJiS : Menghampiriku dengan cepat. 

& ZJC . : Di salah satu dang masjid. 
IL.U- ilil ojS : Dalam keadaan terusir. 


BOLEH MEMBAWA ANAK KECIL 
KETIKA SHALAT 


HADITS KE-315 

4JU1 jjjfj jjjUwTl oiUfl (jl -no 

j*j 

« - • s- , • . < ' ji.. 

^ o* <4 *A*j * 4 * ^ 

1313 «l££j 0*4, bis 

lij i — >\j VI :S^Lua)l v_>tS" A :<j Aa-^i-1) 


Abu Qatadah Al-Anshari s® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah jg pernah shalat dengan 
menggendong Umamah binti Zainab binti 
Rasulullah 

Dan menurut riwayat Abu AI*Ash bin Rabi'ah 
bin Abdu Syamsi disebutkan: "Jika sujud 
beliau meletakkan anak itu dan bila berdiri 
beliau menggendongnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Menggendong anak kecil dalam shalat (106)) 


•*{ 5 • - • , • - * • , 

I J w ajuu J4- lIiO — m 

*r* ' i # st ^ i , ' 5, j • ' ^ ' • , •* 

J 4 - \y\ d\ Osfj o? 

cjiiL J jj 4 j| 3 : jul cdUj jjLl 

•T Irt t =t-r 


6*^ j55i Jj*13 
<&! Jljf fLj 4 Ip &\ &> 41)1 Jjij 


adi ;i si^i) *&S ji fLj 4i* tfn 
i^f 4 if j& 2 t dUSd ^ :(Jii 

l^JuxS Ajy>U (jullll C-rfJT 131 ^4^1 

<jpj ji cJL^jS «\* t $U3! ,\1> i* 

\* js 6 fLj 41* Ai 4ii 
fLj 4i£ tfn 4 ji jpj cJf; ^5 

jaJ clfeip _3*J j&j p tl^lp jtoj JfiSj tlfe. l p 

o\E ^ gSlJl Jil 4 c^jliiJl jji 
dj J-ai l^f : jul C^V^JI ^ J^f y ull 
jSu 1^43 i^stsJ ili . 14 ^ 


(jull ^ i_^U I_jb 5 " (JyUxJI Ai^ji-t) 

Hadits Sahl bin Sa’d As-Sa'idi. Abu Hazim 
bin Dinar m berkata, "Ada beberapa orang 
menemui Sahl bin Saad As Sa'idi setelah 
berdebat tentang mimbar: dari bahan 
apa dibuat. Mereka menanyakan hal itu 
kepadanya. Sahl lalu berkata, 'Demi Allah, 
akulah orang yang paling mengerti tentang 
masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari 
pertama mimbar tersebut dipasang dan hari 
saat Rasulullah duduk di atasnya. 


209 


< 



Rasulullah $g mengutus orang untuk menemui 
seorang wanita Anshar (namanya sudah 
disebutkan oleh Sahl), beliau berpesan: 
Perintahkanlah budak laki-lakimu yang tukang 
kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, 
untuk aku buat duduk saat berbicara kepada 
orang banyak. 

Lalu wanita tersebut memerintahkan budak 
laki-lakinya. la pun membuat mimbar dari 
batangkayuhutan.Setelah(mimbar)diberikan 
kepada wanita itu, ia mengirimnya kepada 
Rasulullah Maka beliau memerintahkan 
orang untuk meletakkan mimbar tersebut 
di sini. Lalu aku melihat Rasulullah shalat 
di atasnya. Beliau bertakbir dalam posisi di 
atas mimbar lalu rukuk dalam posisi masih di 
atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan 
mundur ke belakang, lalu sujud di dasar 
mimbar. Kemudian beliau mengulangi lagi 

(hingga shalat selesai). 

# 

Setelah selesai, beliau menghadap kepada 
orang banyak lalu bersabda, 'Wahai manusia, 
sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar 
kalian mengikuti dan agar dapat mengambil 
pelajaran tentang tata cara shalatku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Berkhotbah di atas mimbar (26)) 

Penjelasan 

: Membantah atau ragu, berasal dari 
kata ijUl yang berarti membantah. Ar- 
Raghib menjelaskan, .1 dan sijlAl 
artinya berdebat, seperti disebutkan dalam 
firman-Nya, “ Karena itu janganlah kamu 
(M uhammad) bertengkar tentang Hal mereka, 
kecuali pertengkaran lahirsaja." 

gtfjl itiyz : Sebuah pohon pedalaman. fcisfi : 
Sebuah tempat di dataran tinggi Madinah 
dari arah Syam. 

jji fi : Mundur ke belakang agar tetap 
menghadap kiblat. 


MAKRUH MELETAKKAN TANGAN DI 
PINGGANG KETIKA SHALAT 

HADITS KE-317 


J6 :JV5 - TW 

(l^Lall 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
$§ melarang seseorang shalat dengan 
meletakkan tangan di pinggang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Meletakkan tangan di atas 
lambung ketika shalat (17)) 

Penjelasan 

\rp 2 - : Ibnu Sirin menjelaskan, maksudnya 
meletakkan tangan di atas lambung saat 
shalat. Inilah yang dipastikan Abu Dawud 
dan dinukil At-Tirmidzi dari sebagian ahlul 
ilmi. Inilah penafsiran ikhtishar yang paling 
masyhur. (Al-Hafizh, Al-Fath ) 


HADITS KE-318 
s? ' *1 


5^1 51 ia)! -r\A 

£$» aJc- 4A1I 


Uai-I ** v_j\j A i * j \£ 

(s^LJIj 


Mu'aiqib as meriwayatkan bahwa Nabi 
berkata tentang seseorang yang meratakan 
tanah tempat ia sujud. Beliau bersabda, "3ika 
kamu harus melakukannya, lakukanlah satu 
kali saja." 


210 



(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Mengusap kerikil ketika shalat (8)) 


jl ullT A 4^>l) 


LARANGAN MELUDAH Dl MASJID 
KETIKA SHALAT DAN SELAINNYA 

HADITS KE-319 


* fi . * i • > ft , 

t\*4i£. AJJl Ji 

jtfu* J\j jk.j £* &\ ;Oji jpj S' 

iSj : jiSS .^1 jp jJi f! <'j£s i&j' jlJL> 

Alii J^S »A4>j J*3 { yCUi }b j*OJ 

*f ^ i •* i • / ‘T**’** 

J* 4 

oljjlt tii> uL tT oUS' A ^UJi 4^>1) 




Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg melihat ludah di dinding kiblat 
lalu beliau menggosoknya. Kemudian beliau 
menghadap ke arah orang banyak seraya 
bersabda: "Dika seseorang dari kalian shalat 
janganlah ia meludah ke arah depannya, 
karena Allah berada di hadapannya ketika 
ia shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengusap air ludah dengan tangan dari 
masjid (33)) 


HADITS KE-320 

5411 jl «U £■ AMI &?j ^11 ^1 — Tf» 

aL| ^ SSo\H^u\ aJlc. aUI 

‘AJAJ JO 0>* 0> fJ 

* * * 
+• * «» \ ****** \* *+ * * *t 

4-jJO C->- jl ^yS=U j (AmU 


Abu Sa'id m meriwayatkan bahwa Nabi 
M melihat ludah pada arah kiblat masjid, 
lalu beliau menggosoknya dengan kerikil. 
Kemudian beliau melarang orang meludah 
di depan atau sebelah kanannya. Tetapi 
hendaklah ia (meludah) di sebelah kiri atau 
bawah kaki kirinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Hendaknya meludah ke sebelah kiri atau di 
bawah kaki yang sebelah kiri (36)) 


HADITS KE'321 
k it 


<UJl C$£j Xtx* jjjl} J,\ 

** *■ 

Jj ji-j & &\ iii j frij S' «uJ2a 

#Ua»> JjlHd O^umU' jUl> 3 AJo'lai 


* ^ «*■ £ ^ 1 1* • A ^ f / t ■'{! r* 1 li »'• 

< •; • f I -*•*" # *■" • J • |^ * * % * 'L\*» 

j\ 5;U0 ^ i>* *J 

(it*. i_j\j rt rS^Lall i_jb5” A : j 4»y>-!) 


Abu Hurairah dan Abu Sa'id gg meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^5 melihat ludah di 
dinding masjid. Beliau lalu mengambil kerikil 
kemudian menggosoknya. Setelah itu beliau 
bersabda, "Jika salah seorang dari kalian 
berdahak janganlah berdahak di arah depan 
atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ia 
berdahak ke sebelah kirinya atau di bawah 
kaki kirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengusap ingus dengan kerikil dari masjid 
(59)) 


211 



HADITS KE-322 


HADITS KE-324 


4JJl Jjhj 5l f l 

.iflS &pt jii?. £i/vj jdij *lc. Ai 

u*>U ?r :5^L*aII ImjIsS* A A>^p-i) 

(jgyJll 


jl3 :j\5 ciiUU ^ -Hi 

lLk£ £ jgil :fJUij ^ &\ & 

I4I3S l^jJUSj 

ij 5j\i5" vjL TV :5^Lo)l vjIsS" A o-^t) 

(•**-!» 


Aisyah Ummul Mukminin ® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah jgjj pemah melihat dahak 
atau ludah di dinding kiblat lalu beliau 
menggosoknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengusap air ludah dengan tangan dari 
masjid (23)) 


Anas bin Malik berkata, "Nabi ^j§ bersabda: 
'Meludah di dalam masjid adalah suatu 
dosa dan kafarahnya (tebusannya) adalah 
menimbunnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Kafarat 
bagi orang yang meludah di masjid (37)) 


HADITS KE-323 


BOLEH SHALAT MEMAKAI SANDAL 


Tf » • - 

viojk*. -rrr 


&\ fc> jvl .dUU # J\ 
db sSdJl 4 5^ lii Sj : fLj ^ 
% #; 655 S & « dj ^ 

^•03 cJft jl 

*)L«i jjjjJ <_jL vi >. A tS * a sj <>,>1) 

(oai <zJ- 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik m, Nabi 
jgg bersabda: "Jika seorang Mukmin sedang 
shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat 
pada Rabb-nya. Maka janganlah ia meludah 
ke arah depan atau sebelah kanannya, tapi 
hendaklah (meludah) ke sebelah kiri atau di 
bawah kakinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Hendaknya meludah ke sebelah kiri atau di 
bawah kakinya (36)) 


HADITS KE-325 


*" • •»* • *** 1 1. «• • ?? ^ 9 «• 

5lfl riiUU J^{ cjfc : j\| *Ja$| 

(JlmJl j <-jU tt :i^Ld)l ijbS” A : j a>^>1) 


Hadits Anas bin Malik. Said bin Yazid Al-Azdi 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin 
Malik, 'Apakah Nabi pernah shalat dengan 
memakai sandal?'* la menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan menggunakan sandal (24)) 


3 Menurut Ibnu Baththal, ada kemungkinan sandal 
tersebut bebas dari najis kemudian ia termasuk rukhshah. 
Sedangkan menurut Ibnu Daqiq Al-'ld, tindakan ini 
tidak termasuk amalan yang dianjurkan. Sebab, ia tidak 
termasuk tuntutan dalam shalat. (Ibnu Hajan Fathul Bart 
1/494) 


212 



MAKRUH SHALAT DENGAN PAKAIAN 
BERGAMBAR 


HADITS KE-326 

aJIa &\ Csej -rn 

^/5e«-s4'4^!^iisii 

4jl£ujU 

If**** • * • 

(;'>La)l j olisl^l Vjl; VT V y iSjliyJI <*^\) 


J'f | • f «*T ** ** 

^^s.\ jjjJLi 


: JDS ipl*f 


jia»- lit i_A< OA i_j\^T V* (jjjiidl 

(aA&A J»uo 


Anas bin Malik m meriwayatkan dan Nabi 
M beliau bersabda: "Jika makan malam 
telah tersedia dan iqamat dikumandangkan, 
maka dahulukanlah makan malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Apabila hidangan telah siap maka jangan 
tergesa-gesa karenanya (58)) 

HADITS KE-328 


Aisyah « meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah shalat dengan mengenakan pakaian 
yang bergambar, lalu beliau bersabda, 
"Gambar-gambar pada pakaian ini 
menggangguku. Kembalikanlah kepada Abu 
Jahm dan bawakan untukku pakaian Anbijan 
(kain tebal yang tidak bergambar)."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"(10), Bab: Menoleh 
dalam shalat (93)) 


51 4)1 (j&j dUli # ioai- -YTA 

p* fy :jli sfLj & Sill 4)1 &ij 
«oyu*Ji i^Lci ^1 Jj dj \ji5jl i\Sjt}\ 
|14suIm£> I^Jutuu Sj 

f UDI jia- lij i_iU If V <£)UvJI 

(o^Lall 


Penjelasan 

iZLi - : Pakaian hitam berbentuk segi empat. 

: Pakaian tebal yang tidak ada 
tandanya. 


MAKRUH SHALAT KETIKA MAKANAN 
TELAH DIHIDANGKAN 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah M bersabda: "Apabila makan 
malam sudah dihidangkan, maka makanlah 
terlebih dahulu sebelum kalian shalat 
Maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa 
dalam menyelesaikan makan kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


HADITS KE-327 


- , 1 , , , • ■?» > • .. 

i j£‘ uUA 4)1 C$?J <iUU* ( ^«il -YTY 

Sliil fy :jii «fLj 4U sill J* 

Ijljoli s^L4J\ 


4 Hadits ini menunjukkan bahwa makruh bagi seseorang 
shalat dengan mengenakan pakaian yang mencolok dan 
menyita peihatian sehingga melalaikan dari shalat iFathul 
Birt Ibnu Rajab 5/21 3) 


HADITS KE-329 

^Jl j£- (I 4 I& 4)1 <jk?j -rr^ 

••** ** 

^ 2 >J li| :J\! 4 1 jJu j dJlfr 4)1 ^*<9 
jliiJU I^Joll sSlJdl 

lil <— If vjUS" V tSjlixJl 

(i^Ldll Cujit* 


213 



Aisyah meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beliau bersabda: "Apabila makan malam 
telah dihidangkan dan shalat sudah akan 
ditegakkan (iqamat) maka dahulukanlah 
makan malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"( 10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


HADITS KJE-330 


^9 4JJ 1 Jj-Lj J\| : j\l -YT‘ 

CrlJj ill* bj :jllj 


lij >— >\j IT >— >US” V *»^i.t) 

(o^Ldll 


Ibnu Umar m berkata bahwa Rasulullah, 
"Apabila makan malam seseorang dari 
kalian sudah dihidangkan sedangkan shalat 
sudah didirikan, maka dahulukanlah makan 
malam dan janganlah tergesa-gesa hingga 
dia menuntaskannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


LARANGAN MEM AKAN BAWANG 
DAN SEJENISNYA 

HADITS KE-331 

_ fii 5 | | ^ ^ ^ • . A • ^ 

(jl 4i)l Csfej 


(«i>ljS3lj J-aJlj 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ketika 
perang Khaibar Nabi bersabda: "Barang 
siapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang 
putih, maka jangan sekali-kali mendekati 
masjid kami."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah, dan bawang bakung (160)) 


HADITS KE-332 


hS -'ll ^ ^ %K > • + 

Jll :J\5 -rrc 

•T " A,. ' - * ** |- I ? J , 

4JL& 4UI 4MI C %**.»> U <UuH 

*3* At j\I :JUl j»j£)l £ fLj 

■ ***' **■ •"T ^ 

UXA 

£jJ 1 L» v->U M* tjbS” \* ij 


Diriwayatkan dari Anas, Abdul Aziz berkata, 
"Ada seorang laki-laki bertanya kepada Anas 
bin Malik, '(Pernyataan) apa yang pernah 
kamu dengar dari Nabi gg tentang bawang 
putih?* 

Anas bin Malik menjawab, 'Nabi £g bersabda: 
Barang siapa memakan dari pohon ini, maka 
jangan sekali-kali mendekat pada kami atau 
shalat bersama kami/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah, dan bawang bakung (160)) 


5 Ini berlaku untuk semua masjid (Fathul BSrt Ibnu Raja b 
6 / 122 ) 


214 



HADITS KE-333 


5' ~ rrr 

tej\ iys jTi ji :jvl jdij &i Ji 
■4 J^b ui^ jj£ii jvs j{ djUii 

dj ^ S ? 5 <£ 

Uj Jji-U jUi i\Sij 4] l>y ja °!/^* 

AjUw>I jh*j jj Ujjjfl : Jill 4I3 

C3?vsf jb jf : jv5 .vJJl ;/ STj i^AAiio^ 

ejj' fjill |^»l».Uul W OliSll '* : J ^r»-t) 


Jabir bin Abdullah meyakini bahwa Nabi sgj 
bersabda, "Barang siapa memakan bawang 
putih atau bawang merah hendaklah ia 
menjauhi kami." Atau beliau mengatakan, 
"Hendaklah ia menjauhi masjid kami dan 
hendaklah ia tinggal di rumahnya." 

Nabi pemah diberi seperiuk sayuran seperti 
kol. Kemudian beliau mencium aroma sesuatu 
lalu menanyakannya. Beliau diberitahu 
tentang bau tersebut. Maka beliau bersabda, 
"Sodorkanlah!" Yakni kepada para shahabat 
yang bersamanya. Ketika beliau melihat 
mereka enggan memakannya, beliau pun 
bersabda, "Makanlahl Sesungguhnya aku 
berbicara dengan orang yang tidak kalian 
ajak bicara." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah dan bawang bakung (160)) 


6 Yakni Malaikat (Ibnu Hajan Fathul Bari 2/342) 


LUPA DALAM SHALAT 
DAN SUJUD SAHWI 

HADITS KE-334 


JlS «U£ AJi\ (gOj s -m 

sSlllU bj :fLj £* &\ 4AM Jjij 

bj> « 5 »Si ^3 S Sj iusJji#? 

«3St * vi b^ jSf DbVi 

^ j*- *j$ 

^ or j?ji 

• i ■*-? *' ? - »< -f > 2,i 

j*4 p bb J*? ^ d\ 

jij goikl jl USU ^ 

J&- 

pi la) >- jU "l <_jU?T T t : j <p-3-0 

(jjJU- jbj JuJaK Uujl jl 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 'Jika panggilan shalat (azan) 
dikumandangkan, setan lari sambil 
mengeluarkan kentut hingga ia tidak 
mendengar suara azan. Apabila panggilan 
azan telah selesai maka setan kembali. 
Dan bila iqamat dikumandangkan setan 
kembali berlari dan jika iqamat telah selesai 
dia kembali lag! untuk mengganggu hati 
seseorang seraya berkata: Ingatlah ini dan 
itu, sesuatu yang tadinya tidak ia ingat. 
Demikianlah (setan mengganggu) selama 
seseorang ingat berapa (rakaat) ia shalat. 
Sampai jika seseorang tidak tahu berapa 
rakaat ia shalat; apakah tiga atau empat 
rakaat, hendaklah ia sujud dua kali setelah ia 
duduk (tasyahud)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi ( lupa )" 
(22), Bab: Apabila tidak tahu telah shalat 
berapa rakaat, tiga rakaat atau empat 


215 



rakaat, bersujudtah dua kali sedang ia dalam 
kedaanduduk (6)) 


«il£ &\ cgj £ 4i\ -re o 

fLj &l &\ \2J jvl 

‘0*4# Jaxi 

U^Jajj aj}L£ I'gtfiad ills <AjU ^liJl j*Ui 
- .... -s , •s„ s*£ ^sP > >-«, •£ 

_jAj J* f **v£ jO Ai»«>Xiw> 

fti lij »l»- L» <_ jU N : j(— " TT :j (jjjlsxJI 


HAD ITS KE-335 


Abdullah bin Buhainah css berkata,"Rasulullah 
pernah mengimami kami shalat dua rakaat 
di antara shalat-shalat (wajib). Tapi kemudian 
beliau berdiri lagi dan tidak (kembali) duduk. 
Maka orang-orang berdiri mengikuti beliau. 
Ketika beliau akan menyelesaikan shalatnya 
dan kami menunggu beliau salam, beliau 
bertakbir sebelum salam, lalu sujud dua kali 
ketika duduk (tasyahud) kemudian salam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi (lupa)" ( 22), 
Bab: Penjelasan tentang sujud sahwi apabila 
berdiri dari rakaat kedua pada shalat fardhu 

(D) 


HADITS ICE-336 

•»A.i , , • > • - • i, * " * * , 

4JJ\ ($Oj 4jl)l A** duAd- -m 

JVl) <fLj ^i\ :J\| «a1* 

Uii jl Sg <^3? S »£jM j£? 

s^Uaii &jS~\ a)}\ ^ ^ J«3 jjuj 

^ JsS di :^V5 313 Uj :Jvl 


. s-r-r „? - si - - - - - £f* -?i -r-I; • 

UJ3 jjua |U -VPt-wJj a1*aJI J-iUiij 


^ jJ Aj| : J\l lillfr 

^ u! di i#=Jj * 

lii 1313 ‘sM <5j*^ ^ ^ 

j£tf 61^1 >di asSu 4 

•- si S* 

^)OA>W A^u*<i |«J jfcL u Oj 

rl-Stt y£- Aa-pit >j\j n :;^La)i A :j tjJjlixJI *>j>I) 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Nabi 
jgjj shalat (Ibrahim — salah satu perawi— 
mengatakan, "Saya tidak tahu apakah beliau 
kelebihan rakaat atau kurang."), setelah 
salam, beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, 
apakah ada perubahan dalam shalat?' 

Beliau bertanya, 'Apakah itu?' 

Shahabat menjawab, 'Anda shalat begini 
dan begini.' 

Beliau kemudian duduk pada kedua kakinya 
menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 
dua kali, kemudian salam. Ketika menghadap 
ke arah kami, beliau bersabda: 

'Sesungguhnya bila ada perubahan dalam 
shalat pasti aku beritahukan kepada kalian. 
Akan tetapi, aku ini hanyalah manusia seperti 
kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian 
juga bisa lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa 
ingatkanlah. Dan jika seseorang dari kalian 
ragu dalam shalatnya maka ia harus meyakini 
mana yang benar, kemudian hendaklah 
ia menyempurnakan, lalu salam kemudian 
sujud dua kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Menghadap ke arah kiblat di mana saja (31 )) 


216 



HADITS KE-337 


X^o :j\l <iic> ajj\ (jl -trv 

<oo£j fLj *lc. &i ^ & 

^i>jj ,X?u*wDl f Juii ilij- (Jt f\S j*J cjJLl 

j;i #3 (jsh 43 ^ a* 

Ojii :^J\il tj-dJl O' 

aJlc ibi ^iJi 5^ jj ‘*^-^ 3 ' 

jtf c4J? dill 5j5 U :jui .gljtfl iS fLj 

c4J jf : jjI\S ^ jij j£\ fl : jUl *C$iI 

fib j3 jJu© :J13 dill Jj*uj u 

•f • * * tl -- «*• si J\~ sl 

jl O^u- j^u^i fj f-> 

ji sjj?" jt* 4 -‘jj £*j p ‘ ' 

jSj ,j* j ,j£ L* o\j to x-oSl ol^” YA :^j lSjU^J) A?y»-I) 


Beliau menjawab, 'Aku tidak lupa dan 
shalatnya tidak pula diqashar.' 

Para shahabat berkata, 'Tapi Anda telah 
lupa, wahai Rasulullah.' 

Beliau bersabda, 'Kalau begitu, benar apa 
kata Dzul-yadain.' Lalu, beliau shalat dua 
rakaat kemudian satam. Kemudian beliau 
takbir dan sujud sebagaimana sujudnya 
(waktu shalat), atau bahkan lebih lama 
lagi, kemudian mengangkat kepalanya 
dan bertakbir, kemudian beliau meletakkan 
(kepalanya) sebagaimana beliau sujud 
bahkan lebih lama lagi kemudian beliau 
mengangkat kepalanya dan bertakbir.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Hal-hal 
yang dibolehkan dalam hal mengingatkan 
manusia (59)) 


Penjelasan - - 

^tSJI 6'c.p : Orang-orang pertama, jairiak dari 
kata 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi j§ 
mengimami kami shalat Zhuhur hanya dua 
rakaat kemudian salam, lalu beliau mendekat 
ke sebatang kayu di bagian depan 7 masjid 
dan meletakkan tangan di atasnya. Pada 
waktu itu di antara jamaah ada Abu Bakar 
dan Umar, keduanya segan untuk menegur 
Rasulullah $ 5 . Orang-orang pun segera keluar 
masjid sambil mengatakan, 'Shalatnya 
diqashar (ringkas).' 

Di antara orang-orang itu ada laki-laki yang 
biasa dipanggil oleh Nabi dengan Dzul- 
yadain. la bertanya, 'Wahai Nabi Allah, 
apakah engkau telah lupa atau memang 
shalatnya diqashar?' 


7 Yakni di arah kiblat (Ibnu Hajan Fathul Bart 3/100) 


SUJUD TILAWAH 


HADITS KE-338 

:jvl ,1 '41* &\ J>\ -rr a 

Kju j±-j &\ 

s* * * •?, * > • i'* 5 ti 1 i 

l)Jk»>1 JJs U j JUX***3 toJjjuJI 4*3 


<-»L A :OT/iM Jji*»** (-itS' W :j 

(.tfjUM J 


Ibnu Umar ® berkata, "Nabi % pernah 
membacakan untuk kami satu surat yang 
berisi ayat sajadah. Kemudian beliau sujud. 


217 



Lalu kami turut sujud hingga ada seseorang di 
antara kami yang tidak mendapatkan tempat 
untuk meletakkan keningnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Al-Qur'an (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Barang siapa bersujud 
untuk sujud tilawah (8)) 


HAD ITS KE-339 


» ^ ^ 


il)l (sfej fji AX Jl x*£- — T'T'A 

^ &\ & \} : JIS 

i>l jfj-C' Ajuo IfcJ 

: jj oljS jl (<? A> ^ dr 

sir 


# . • ** 


(3 l* oL \ c-ibS” \V «SjUvJI to-ji-t) 

Abdullah bin Mas'ud as berkata, "Nabi 
membaca surah An-Najm ketika berada di 
Mekah. Maka beliau sujud tilawah begitu 
juga orang-orang yang bersama beliau, 
kecuali satu orang yang sudah tua. la hanya 
mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu 
menempelkannya pada keningnya seraya 
berkata, 'Bagiku cukup begini.' Di kemudian 
hari, aku melihat orang itu terbunuh dalam 
keadaan kafir." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Al-Qur'an (Sujud 
tilawah )" (17), Bab: Hal-hal yang berkaitan 
dengan sujud tilawah dan sunnahnya (8)) 


HAD ITS KE-340 


‘j'-i Oi CP Sr^ Oi ~ ri ’ 

x} ill *i£ &\ c$ej 00U ^ jb ilf 

,ul (5^3^ fli-J ^ ^J\ jp 




Hadits Zaid bin Tsabit. Atha' bin Basar pernah 
bertanya kepada Zaid bin Tsabit m (tentang 
sujud tilawah). Maka ia menceritakan bahwa 
ia pernah membaca surat An-Najm untuk 
Nabi jg, namun beliau tidak sujud tilawah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Al-Qur'an (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Barang siapa yang 
membaca as Sajadah dan tidak sujud (6)) 


HADITS KE-341 

cJj> :jl! t^\j (jl oJj^A Jjl lioai- -Tt\ 

(dlill Xl Jl bl) IS & *J} £ 

fj[ uUl> 4 ; OJuju* : JO oJJb U :CJla3 <Ju>u*0 

i* j£li ji)^ iii ^uii 

»LiuJI j Spl^aJI <^>\i M rjliSll AsS" V *»-^>-l) 


Hadits Abu Hurairah. Abu Rafi' berkata, "Aku 
pernah shalat Isya' bersama Abu Hurairah. 
la membaca idzds-sama'un-syaqqat' lalu 
sujud. Lalu aku bertanya, 'Apa ini?' la 
menjawab, 'Aku pernah sujud di belakang 
Abu Al-Qashim (Nabi $|) setelah membaca 
surah tersebut, dan aku akan selalu sujud 
karena membacanya hingga aku berjumpa 
dengannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Isya' adalah dengan As-Sajdah 
(101)) 


218 



ZIKIR SETELAH SHALAT 


HADITS KE-342 


: j\l Ji\ -w 

aXs- &\ j-tf 5^)1 »SU» pUuil (J js\ &£ 

(s^Loll a«u jSijJl <-jL \00 >_>VsS” V :j tSjUJI *q^i-I) 


Ibnu Abbas m berkata, "Aku mengetahui 
selesainya shalat Nabi $§ dari (suara) takbir 
setelah shalat." 


kubur ada yang disiksa di kubur mereka.' 
Namun, aku mengingkarinya bahkan aku 
merasa tidak perlu untuk mempercayai 
keduanya. Tak lama kemudian Nabi 
datang, lalu aku ceritakan kepada beliau 
perihal ucapan dua nenek tersebut, maka 
beliau bersabda: 'Mereka berdua benar, 
sesungguhnya mereka (penghuni kubur) 
diazab dengan azab yang dapat didengar 
oleh setiap binatang.' Setelah itu aku tidak 
pernah melihat beliau kecuali selalu memohon 
perlindungan dari siksa kubur ketika shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (37)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 


penjelasan • 

p : Aku tidak bisa. 


DISUNAHKAH BERLINDUNG DARI 
AZAB KUBUR 

HADITS KE-343 


APA SAJA YANG KITA HARUS 
BERLINDUNG DARINYA KETIKA 
SHALAT 


C*I^O :cJ\S -TVf 

i jil Sj «&.di biij'Z'lsi 

jl fa £ jjjAx; 

At jp lUisl^f 

\jilc- :JUi w) 

Juu Hd 4* Aju—i 

. ,-r- • 

>4J' 

ij*Jl i_j\j rV :o1jCJill i_jUS' A* (jjlnJI *»^»-l) 

Gs-d' 


HADITS KE-344 

4 JJI :cJ\3 <AJud\& -TLL 

4^*3 aJU<uj 'LJlC' 4jJl { ^P 

d£3t 

**» 

(^^LJI <_jU :0&Yl 1— »kS" \* ^q-^t) 


Aisyah «$ berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah selalu meminta perlindungan 

dari fitnah dajjal dalam shalatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Doa 
sebelumsalam (149)) 


Aisyah berkata, "Ada dua nenek dari Yahudi 
Madinah yang datang kepadaku, lalu 
berkata kepadaku, 'Sesungguhnya penghuni 


219 



HAD ITS KE-345 

aIIc. illl -fto 

5^ jdij $3* Ai Jji 5? .jiij 
i* <% §a &1 :oSl 4 m 4 >J{ 
^15 <£4 if «% y*5 ‘ 


i •'{.*, s' 


ya $1 pji ouii Gdi s& # & 

: jlS 1 :T^ ''' i Ua J^5”l U :J|\| ij Jlla 

<-aU13 jx-jj f^e- bt j>jM ol 

(f^LJI JJ *IcjJI «_Aj \tA rOliSt obS" V : j t£,Udl 


Aisyah istri Nabi jgj meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g di dalam shalat selalu membaca 
doa: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa kubur dan aku berlindung kepada- 
Mu dari fitnah Al-Masih Dajjal, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan 8 
dan fitnah kematian. 9 Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang. 

Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada 
beliau, "Kenapa Anda banyak meminta 
perlindungan dari utang?" Beliau menjawab, 
"Sesungguhnya seseorang apabila berutang, 
ia akan cenderung berkata dusta dan berjanji 
lalu mengingkari " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Doa 
sebelumsalam (149)) 

Penjelasan — 

l^dl : Segala fitnah yang menimpa 
manusia semasa hidup di dunia, yaitu ujian 
dunia, syahwat, dan kebodohan. 

8 Fitnah yang menimpa manusia ketika hidup di dunia, 
seperti cobaan dunia dan syahwat IShahih Al-Bukhiri 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqii 

9 Fitnah yang menimpa saat menjelang kematian dalam hal 
baik-buruknya akhir hidup seseorang (Shahth Al-BukhSrt 
Tahqiq Muhammad Fu'aa Abdul Baqii 


oUlh : Fitnah yang menimpa menjelang 
kematian terkait amalan penutup. 

\^2 \ : Keduanya ini mashdar mimi, pola 
kata mafal dari kata hayat dan mamat, : 
sesuatu yang membuat manusia berdosa, 
atau dosa itu sendiri, keduanya dibuat 
sebagai mashdar menggantikan isim. 

fyd\ : hutang untuk sesuatu yang tidak 
dibolehkan, kemudian tidak mampu 
membayamya, sementara hutang untuk 
keperluan dan ia mampu membayarnya, 
hutang seperti ini tidak dimintakan 
permohonan perlindungan darinya. Yang 
pertama adalah hak Allah, sementara yang 
kedua adalah hak sesama manusia. 


HAD ITS KE-346 


»• T. £ f • - ti., . , f * • , 

:Jb 4)i\ -rn 

•jC'Al |JL^ 4«JLC’ 4jl)l 4jjl 


if j if S>{ ji fill 

$4 cold!} £4 ifj ‘j&i 

«•» 

Jydl yL AA it 4>^>1) 


AbuHurairah sms berkata, "Rasulullah ^sering 
berdoa: Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa kubur, siksa api neraka, fitnah 
kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al- 
Masih Dajjal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 


220 



SUNAH ZIKIR SETELAH SHALAT 
DAN TATA-CARANYA 


HADITS KE-347 

-1?’ . I- - • ' S'* { • , 

(-06 ol;j -rtY 

i5* 2?^' S' 4yl« si 

& W ijSto j 5 u jf^ 44 k 5 f 

jij lii '43 jjjJi u ,-j aj^s v 
^ % c4sif q gu Si $1 &J S $s 
iii ai- jins £4 Sij <oJ£ q 

(s^Loll j*> jSjJI sjIj \oo .-jlsSlI v-iUS" V 


Diriwayatkan dari Warad, sekretaris Al- 
Mughirah bin Syu'bah, berkata, "Al-Mughirah 
bin Syu'bah meminta aku untuk menulis 
(hadits) buat dikirim kepada Mu'awiyyah 
bahwa Nabi jfjj sering berdoa setiap selesai 
shalat fardhu: Tidak ada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, 
dan milik-Nya segala pujian. Dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, 
tidak ada yang bisa menahan dari apa yang 
Engkau berikan dan dan tidak ada yang 
dapat memberi dari apa yang Engkau tahan. 
Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang 
kaya di hadapan-Mu, dari-Mu asal semua 
kekayaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 

Penjelasan 

jii : gtiap kali usai shalat 

iit iliLf lL\ IS ^ Si} : kekayaan seseorang tidak 
berguna di sisi-Mu selain amal saleh, min 
dal am kata minka di sini bermakna badal, 


seperti firman Allah e&, " Apakah kamu 
puas dengan kehidupan di dunia sebagai 
ganti kehidupan di akhirat?" yaitu sebagai 
pengganti akhirat. 


HADITS KE-348 

>• ' ji. 


pb- : Jb tAJLfr <UJl Sjj> Q\ -rtA 

«j iij ji >\y&\ 

SliJI olfjSlU & jjsdjl jil CSi 

uf byyaS) *pai VS djLcv p&ttj 

4 by& j£l j* ffe <f 

tii*' • i i «* *" I C if "it •• •" 1 j ^ 

0 } Uj al :J15 jJjLftldt J 

?" f • i / * ■* • 4 S" • ' •J/'/'f * i * ? f 

bl |>sajj>U |kS=utM«« £jA 

tii • , ?i< , i? i*' •j!{ • •* ,*• ‘C #a ^ ^ 

OW (^» 1 J* ji 5 * - t fA u * .) 

& 

.v «5 « 6 «*j &5 sSu J? JU 

' "' I ' s -i ,-ri •- tiS? 




bus oiSXj U5U tiiL; jui 
5s*j \Zj jjjSilj 

ij£" 1 *UJ Ju^lj 4)1 : (JjS3 : JIaS 

(•^LaJl Jju jSjJI I_»t \00 :jlSSll lilts’ V : j ^SjUJI A^i-1) 


Abu Hurairah as berkata, "Orang-orang 
fakir pernah menemui Nabi seraya 
berkata, 'Orang-orang kaya telah berlalu 
dengan membawa derajat yang tinggi 
dan kenikmatan abadi. Mereka shalat 
sebagaimana kami shalat, dan mereka 
puasa sebagaimana kami puasa. Namun, 
mereka memiliki kelebihan harta untuk 
menunaikan ibadah haji, umrah, berjihad, 
dan bersedekah.' 


221 



Maka beliau bersabda, 'Maukah kalian aku 
sampaikan sesuatu yang apabila kalian 
kerjakan, kalian akan dapat menyusul 
derajat orang yang telah mendahului kalian 
dan orang setelah kalian tidak akan dapat 
menyusul kalian. Dan kalian adalah yang 
terbaik di antara mereka, kecuali orang yang 
mengerjakan seperti itu juga. Yaitu, kalian 
baca tasbih, tahmid, dan takbir setiap selesai 
shalat sebanyak 33 kali/ 

Kemudian terjadi perselisihan di antara kami. 
Sebagian dari kami mengatakan, kita harus 
membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan 
takbir 34 kali. Lalu aku (Abu Hurairah) kembali 
menemui Nabi dan beliau bersabda, 
'Bacalah subhanalldh, altamdulilldh, dan 
AllahuAkbar masing-masing 33 kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 

Penjelasan - 

05^1 & jyili Jit CSi : & sebagal 

penjelasan dan sebagai penegas, karena 
berarti harta benda yang banyak, atau 
apa saja yang banyak. 

: Siapa kalian di antara mereka. 


BACAAN ANTARA TAKB1RATUL 
IHRAM DAN MEMBACA SURAT 
AL-FATIHAH 

HADITS KE-349 

Z.Z ><- f » • „ 

:Jl3 Uifr <U)1 Sj>> 3l -m 

** 

& ji : ,j *3*. jin .ijij $ 

gt .tzi 

Jj&\ & jJii jjij C ^5 

: jli u 


‘oyujlj ur 

$s\ >J%\ & jhH 1 4>J3I j& U? cudi 
*$5 s ciu gtei- j_ii 

aju Jj-Sj L* t_>L A ^ V <j»^*.t) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah diam 
sebentar antara takbir dan membaca Al- 
Fatihah. Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
demi ayah dan ibukul Anda berdiam antara 
takbir dan bacaan, apa yang Anda baca?' 

Beliau bersabda, 'Aku membaca: Ya Allah, 
jauhkanlah antara aku dan kesalahanku 
sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur 
dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku 
sebagaimana pakaian yang putih disucikan 
dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku 
dengan air, salju, dan air yang dingin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
setelah takbir (89)) 

Penjelasan 

iS§JL \ : JJUjI ini termasuk mashdar yang tidak 
mengikuti qiyas, karena kalau menurut qiyas 
seharusnya \Sj£i , kata ini ber-i'rab nashab 
sebagai maful mutlak, yaitu diam yang 
mengharuskan untuk berkata setelahnya. 

tSi : Sebentar, bentuk tashghir dari kata tli , 
bentuk lainnya; 


SUNAH MENGHADiRI SHALAT 
DENGAN TENANG DAN LARANGAN 
TERGESA-GESA 


HADITS K.E-350 


z.z >• * tl . . „ j f * • + 

: J15 tAJLfr 4Jd! (S?J *jijA -TO 

** "J 

b\ : JjiS fLj *1* M ^ 


222 



S' Q * . S' 


' 8 i ' - t •" •- i ^ • dfc ij» * tf i, -■- 

Uylj lijJU }l# o^LioJI C*>*3 


> 


f£sull Uj ljLo3 jliSjii Ui tAJuSLtJl 


• 2- 


i f*r 


!£> 

Jl (^2*11 y\j ^ A :4jui-l yls^ \\ : j (^jUiJI <>^>i) 
( Jit jSi Jl lyiali :»jSi J> Jit Jjij 


Beliau pun bersabda, 'Janganlah kalian berbuat 
seperti rtu. Jika kalian mendatangi shalat maka 
datanglah dengan tenang. Apa yang kalian 
dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa 
yang tertinggal maka sempurnakanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Perkataan seseorang, "Kami ketinggalan 
shalat ."( 20 )) 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah jgj bersabda: 'Jika shalat sudah 
ditegakkan (iqamat) janganlah kalian 
mendatanginya dengan tergesa-gesa. 
Datangilah dengan berjalan tenang. Maka 
apa yang kalian dapatkan shalatlah, dan 
mana yang ketinggalan sempurnakanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Berjalan menuju shalat Jum'at dan firman 
Allah Jala dzikruhu /'Maka bersegeralah 
kamu kepada mengingat Allah." (18)) 


HAD ITS K.E-351 
lIu :,U5 4iil rue . w -v 


uJaj :jl3 »<u e. <uil q&j -ro\ 

sljjvl U : j\5 J* l2S ijlfj Of 

\ l \ 4 ^ M : J4 isSlSji jl 

ui slSj» 

l^ojli jaibuli Uj 

lisli J»ylt Jj* <— >ti t* OtiSlt ljIiS” V :J (,5jtj»Jl <>^>t) 

(s^LJl 


Abu Qatadah as berkata, "Ketika kami shalat 
bersama Nabi beliau mendengar suara 
gaduh orang-orang. Setelah shalat, beliau 
bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka 
menjawab, 'Kami tergesa-gesa mendatangi 
shalat.' 


Penjelasan 

Jtij : Suara-suara mereka saat bergerak 
dalam perjalanan. 


KAPAN ORANG HARUS BERDIRI 
UNTUK SHALAT? 


HAD ITS KE-352 


--•-I >•- ji. . \ * • .. 

Cvwjil : JIS 4JJI -ro^ 

£Jl Jjiill cJlfrj &iil 

/ 1 i uli <uii 

p jUI 4*> ill 

Ajb» CLLis «J*SJ \^JI 

Ail j jSj IS) <—>U W J — •" 0 : J (_£>LnJI Aa-^l) 

Sr i !' 


Abu Hurairah m berkata, "Iqamat untuk 
shalat telah dikumandangkan dan shaf telah 
diluruskan,lalukeluarlah Rasulullah 3 ®. Setelah 
sampai di tempat shalat, beliau teringat 
sedang junub, lalu berkata kepada kami, 
'Tetaplah di tempat kalian.' Kemudian beliau 
pulang dan mandi. Kemudian beliau datang 
dalam keadaan basah kepalanya. Lalu 
beliau takbir dan kami shalat bersamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Apabila 
ingat bahwa ia junub sedang ia berada di 


223 



dalam masjid kemudian keluar dan tidak 
tayamum (17)) 


Penjelasan 

‘J*k > : Meneteskan air bekas mandi. 


ORANC YANG MENDAPATKAN 
SATU RAKAAT BERARTI TELAH 
MENDAPATKAN SHALAT TERSEBUT 


HADITS KE-353 


jpj 5' ‘iifr C&j 'J) -r«r 

M 

Aj&j 3j.il 4Jdl 4&1 

SUnBjdfj^sUn 

jlj)I ^ <_ »L f\ cJly> \ :j iJJjWI 


Abu Hurairah an meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgi bersabda: "Barang siapa 
mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti 
ia masih mendapatkan shalat itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Barang siapa mendapatkan satu rakaat 
shalat (29)) 


WAKTU-WAKTU SHALAT LIMA WAJIB 


HADITS KE-354 

:J15 45)1 CS^_) ij**i*<4 -fOt 


: Syj fLj aJp 4)1 c<L 


i S - i - 


0 >, O' - 


o •? ^ si > < *' sfr 

t4jw c J L tf pJ <4 a* 

>' * •»*?•' 5 * •»"«• > *? - Si - Si 

AA4 C~Ju0 <4*4 OwJum? |*J <4*4 CwJUtf pJ 


" I 0 * • 


ollLos ,3^* AjoUSb i_ 

0 -* ** i • 


Abu Mas'ud ass berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah ^ bersabda: 'Dibril pernah 

turun lalu mengimami aku shalat. Maka 
aku shalat bersamanya, kemudian 
aku shalat bersamanya, kemudian aku 
shalat bersamanya, kemudian aku shalat 
bersamanya, kemudian aku shalat 
bersamanya.' Beliau menghitung dengan jari 
sebanyak lima shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Zikirnya para Malaikat (6)) 


HADITS KE-355 
- tiu •> • - .A * • . - 


$\ £ Zsjj£i\ -roe 

<£>; sS&i ^ 

Vj£\ $ t j&\ £ Sj> j ^ 

j&s . jij &£m 5; 

5 & is JOB ^ $ £* 

^ O' *1* 9 S I ^ • I ^ •tf • > 

aJX' Awl 

•T ^ >i. I ^ O' i I 'i • i ^ ^ o' ? ^ o' ? *1 ^ ^*| «" ^ 

4JLfr ^i)l ^*0 AUi ^**5 Jjj 


aIc. iu>\ 4)1 p <fLj 

4i* Al 4A)I 4pj JiS Jip cfLj 

aIc- At 4A)I ^ <fLj 

•'T o' >i . Z ^ i i “* « A ^ * o* ? ^ o' £ A ^*1 

4M) 4JJI y^tjj 

jul .6>f 1 % :jvi yj «fLj 
ii jta jjy f ^ olj «i vs 

eUji' :5j> jvl cij (dlj Al 


224 



(I^Juaij S^LuaJl 


y> i_jL \ is^LaSI oUS" ^ 

(IfLaij i^LdJt 


Hadits Abu Mas'ud al-Anshari. Diriwayatkan 
dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz 
pada suatu hari mengakhirkan pelaksanaan 
shalat. Kemudian Urwah bin Az-Zubairdatang 
menemuinya dan mengabarkan kepadanya 
bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah pada suatu 
hari juga pernah mengakhirkan shalat ketika 
ia di Irak. 


Aisyah & meriwayatkan bahwa Rasulullah 
Sjg pernah melaksanakan shalat Ashar, 
sementara cahaya matahari yang 
ada dalam kamarnya belum tampak. 10 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Waktu-waktu shalat dan keutamaannya 

(D) 


KemudianAbuMas'udAI-Ansharimenemuinya 
seraya berkata, "Apa yang kamu lakukan 
ini, wahai Al-Mughirah? Bukankah kamu 
telah mengetahui bahwa Malaikat Dibril ‘jig& 
pernah turun lalu shalat, kemudian Rasulullah 
s|§ shalat? Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
^ shalat. Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
5 §| shalat. Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
shalat. Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
jgs shalat. Kemudian Dibril berkata, "Dengan 
(waktu-waktu shalat) inilah aku diperintah 
(agar engkau melaksanakannya)." 

Lalu Umar bertanya kepada Urwah, 
"Perhatikanlah apa yang kamu katakan, 
apakah Dibril yang menentukan waktu shalat 
untuk Rasulullah $£?" 

Urwah menjawab, "Begitulah Basyir bin Abu 
Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Waktu-waktu shalat dan keutamaannya 
( 1 )) 


Penjelasan 

C>\ jJ : Sebelum terangkat tinggi, 
maksudnya ketika bayangan matahari masih 
berada di biliknya sebelum terangkat naik 
di atas rumah. Aisyah menyebut matahari 
sebagai kiasan bayangan. 


ANjURAN MENUNCGU PANAS 
MEREDA UNTUK SHALAT ZUHUR 


HADITS KE-357 
~ .Jti tfti -if' 


yJt ^ «uc. 4^1 -rev 

\j> $ jil J&l \l\ : j\j fa 

j j iljj')ll v-»L ^ :5^L-all c-aj! y* ujI £ \ 


HADITS KE-356 

4i\ Jj-lj 5' -m 

fa &\ 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
Sg, beliau bersabda: "Apabila panas sangat 
menyengat maka tunggulah hingga reda 
untuk shalat. Sebab sengatan panas itu dari 
didihan jahanam." 


10 Mengakhirkan waktu shalat Ashar di luar waktu yang 
utama. 


225 



(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 

Penjelasan 

sSLSJU \f>J , : Shalat zhuhur, artinya tundalah 
shalat zhuhur ketika udara sangat panas. 

gj* 'ey! ' Dijelaskan dalam An-Nihdyah m , 
adalah pancar an suhu panas. 


HADITS KE-358 

jal :JV3 4JJI (jSfj ji duo#- -roA 
^ ^ ** 0 

: jlS jiij Jill ji Jiji 

GA-l iJ —‘ j 


Abu Dzar ®s berkata, "Seorang muadzin Nabi 
jig telah mengumandangkan azan Zhuhur. 
Kemudian beliau bersabda, Tundalah, 
tundalah.' Atau beliau katakan, Tunggulah, 
tunggulah hingga kita melihat bayangan 
suatu benda’." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 

Penjelasan 

jil l£il : Ketika udara sangat 
panas menyengat, tundalah shalat zhuhur 
hingga suasana dingin. 

JjiiJI : Jamak j: yaitu tumpukan tanah, pasir, 
atau semacamnya, umumnya tumpukan 
ini rata dan tidak menonjol, tidak nampak 
bayangan padanya kecuali ketika sebagian 
besar waktu zhuhur berlalu. 

l $\ : Bayangan setelah matahari condong ke 
barat. 


jiil : Bayangan lebih umum, baik sebelum 
maupun setelah matahari condong ke barat. 
Karena JjiiH luas terbentang, tidak ada 
bayangan yang terlihat padanya, berbeda 
dengan tempat yang menonjol dan tinggi. 


HADITS KE-359 

** j • ** ji . .J f J * ** 

4i)l £3 

jVUl cSsi\ :jvl ijij ^Jl 

6j ^ jj 

^ 6jJf u JUfj «jii ^ u JUi jil 

j4hlU tjb ^ :S^Lo)l O— ilj> tjbS" ^ 

(^■1 (3 


Abu Hurairah ess meriwayatkan dan Nabi 
beliau bersabda, "Api neraka mengadu 
kepada Rabbnya seraya berkata, 'Wahai 
Rabb, sebagian kami telah makan sebagian 
yang lain!' Maka Allah memberinya izin 
dengan dua tarikan nafas; sekali saat musim 
dingin dan sekali saat musim panas. Maka 
(cuaca) terpanas yang kalian rasakan 
adalah berasal darinya, begitu juga (cuaca) 
terdingin yang kalian rasakan adalah berasal 
darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 


226 



SUNAH MELAKSANAKAN SHALAT 
ZHUHUR PADA AWAL WAKTU 
KETIKA CUACA TIDAK PANAS 


: £> %S\ (gj dUU jJi\ dod> -Y"\ 


HAD1TS KE-360 

- • ?f » • 

do. 

old &{Lj 

^ ife oM if fj ik «>i 

Ob^Um 3 Ajjj ^*b j ii 

h.4 i_j\j \ i_jbS" t\ :(j lSjL»iJI *j>-p-I) 

(a^n_JJ s’iLall j 


Anas bin Malik m berkata, "Kami pemah 
shalat bersama Nabi saat udara sangat 
panas. Bila ada di antara kami yang tidak 
kuat meletakkan wajahnya di permukaan 
tanah, ia menghamparkan bajunya lalu sujud 
di atasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat " 
(21 ), Bab: Membentangkan kain dalam shalat 
untuk sujud (59)) 


SUNAH MENYEGERAKAN 
SHALAT ASHAR 

HADITS KE-361 

: jl! MS 4&1 <jjfj dUU 'jjA doji- -r\N 

jbj ^ iii fin 

(J| IfttlSl od jJi «a^> Zjj&'jA jamJwJ 13 


(^ill jia^J iAJUjiji jldJIJ ^JjDl 

cjj vjL \r c~il y* <_jbS” ^ *jte^t) 


saat matahari masih panas. Dan jika ada 
seseorang pergi ke suatu desa (di luar 
Madinah) lalu kembali, matahari masih tinggi. 
Beberapa desa, jaraknya dengan Madinah 
ada yang empat mil atau sekitar itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Ashar (13)) 

- Penjelasan - - - 

: Ini termasuk bab isti’arah, 
maksudnya panas matahari masih terasa dan 
wamanya juga belum berubah. 

$y&\ : Jamak && yaitu perkampungan- 
perkampungan sekitar Madinah dari arah 
Najd. 


HADITS KE-362 


i ' 


C$9j 3' jl ji ~ r ^ 

X* y 'j£ £ Uli :Jll &\ 

rliil ^ Jl JlSJljl 

fill tjU 1 :Jl3 ol o? 

(yvoaJl cJj cjL VT :i^Ld)l i— >bS” ^ f^i-t) 


Hadits Anas bin Malik. Abu Umamah m 
berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur bersama 
Umarbin Abdul Aziz. Setelah selesai kami pergi 
menemui Anas bin Malik. Saat itu, kami dapati 
mereka sedang shalat Ashar. Maka aku pun 
bertanya, 'Wahai paman, shalat apakah yang 
kamu kerjakan ini?' Dia menjawab, 'Shalat 
Ashar. Saat seperti inilah shalat Rasulullah jg 
yang pemah kami lakukan bersamanya."" 


11 Hadits ini menjelaskan anjuran untuk menyegerakan 
shalat Ashar paaa awal waktu. Umar bin Abdul Aziz 
mengakhirkan shalat Zhuhur karena itu merupakan 


Anas bin Malik s® berkata, "Rasulullah 
pernah melaksanakan shalat Ashar 


227 



(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Ashar (13)) 


HAD ITS KE-363 


-3 iitt g? gG ii*- -nr 

•>i3i jdlj *2*. iii £ Jis \5? 


1.0^ jS ll3 l^wit ljjj> j9uij 

j**l*Jl OjX) ,])! J*3 bxl-OJ 
(flukll l) i_>U \ i_AlS” tV :j (jJjUyJI f>p.t) 


Rafi' bin Khadij s® berkata, "Kami 
shalat Ashar bersama Nabi jgg lalu kami 
menyembelih seekor hewan sembelihan lalu 
dibagi menjadi sepuluh bagian. Kemudian 
kami makan daging yang dimasak sebelum 
terbenam matahari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perkumpulan" (47), Bab: 
Perkumpulan dalam hal makanan (1 )) 


ANCAMAN BAGI YANG MELALAIKAN 
SHALAT ASHAR 


HADITS KE-364 


*\ « ji . fr AUl ($£j — 

S}1*> Ajjij ^ijl : Jl3 jJUj aIIc. &\ 4JJ| 
iJUj <Jjbl jSj 

<3l» p!) i_>Ij M :S^Ld)l (_>VsS* ^ : j 


Abdullah bin Umar @3 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Orang yang tidak 
melaksanakan shalat Ashar pada waktunya 
seperti orang yang dirampas keluarga dan 
hartanya." 12 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Dosa bagi siapa yang meninggalkan 
shalat Ashar (14)) 

Penjelasan 

Slit jy : Jo mabni maful iiif maful kedua, 
maful pertamanya adalah kata gantl yang 
tersembunyi di dalamnya, pendapat lain 
menyebutkan; *i»f ber-i'rab nashab karena 
membuang huruf jar, yaitu JUj di Jo > Jo 
artinya dikurangi atau dirampas, berasai 
dari kata jijll ojy tirtinya saya membunuh 
seseorang atau mengambil hartanya. Untuk 
itu, siapa yang ketinggalan shalat ashar, 
keluarga dan hartanya dirampas, ia tinggal 
seorang diri tanpa keluarga dan harta. Untuk 
itu, waspadailah jangan sampai ketinggalan 
shalat ashar laksana seseorang mewaspadai 
hilangnya keluarga dan harta benda. 


DALIL ORANG YANG BERPENDAPAT 
SHALAT WUSTHA ADALAH SHALAT 
ASHAR 


HADITS KE-365 


j£ & Cl : Jli Sl\ iij i -no 

<uLc 4JJl 4111 J\| 


kebiasaan para penguasa sebelum sampai kepada mereka 
sunah yang menganjurkan untuk mendahulukannya pada 
awal waktu. Atau ada kemungkinan Umar bin Abdul 
Aziz mengakhirkan shalat Zhuhur karena suatu uzur yang 
syar'i. ( 'Umdatul QSd Syarh Al-BukhSrf At-'Aint 5/36) 


12 Artinya, barang siapa yang luput dari shalat Ashar (tidak 
melatcsanakan shalat Ashar pada waktunya) bagaikan 
orang yang dirampas keluarga dan hartanya. Maka 
tinggallah ia sendiri tanpa keluarga dan harta. Untuk itu, 
henaaklah ia waspada agar tidak luput dari shalat Ashar 
sebagaimana halnya ia waspada agar tidak kehilangan 
keluarga dan hartanya IShahih Al-BukhSri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/435) 


228 



pl&l cf tyUS >CU iil 

i^jS^tll ^ J*Jl <_jU SA :Ajil i_j\sT o-\ : j ^jUvJI A^^i-t) 

(Ajjljllj A*jjiU 


Ali m berkata, "Ketika terjadi perang Ahzab, 
Rasulullah £§ bersabda: 'Semoga Allah 
memenuhi rumah dan kubur mereka dengan 
api, karena mereka telah menyibukkan kita 
dari (tidak melaksanakan) shalat Al-Wustha 
hinga matahari terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Mendoakan orang-orang musyrik dengan 
kekalahan dan kehancuran (98)) 


Maka Nabi pun bersabda, "Demi Allah, 
aku juga belum melaksanakannya." 

Kemudian kami pergi menuju lembah 
Buthiian. 13 Beliau berwudhu dan kami pun ikut 
berwudhu, lalu shalat Ashar setelah matahari 
terbenam, dan setelah itu shalat Maghrib. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Melaksanakan shalat berjama'ah 
dengan kaum muslimin setelah waktu habis 
(36)) 


Penjelasan 

: Sebuah lembah di Madinah. 


HADITS KE-366 


KEUTAMAAN SHALAT SHUBUH 
DAN ASHAR 


&\ Csfcj 

Ujou jOJjU j»jJ 'JaS- (31 

:J\I <j JUS* Coj£> 

oS? oj^ U 4JJ1 5 

^ &\ JV5 jHijl 

«£l«U <5^5 jj£il igfc U 

<cr uJji u 4 uU>j3j 

i_jU ri :OL*all t-AsS" A 1(3 Ajyii) 

(o<S jll jkju iclx* 


HADITS KE-367 
s* * • «• <1 


ijLj oi at -nv 

:J\I .fLj 

jj\ ^ju p t 

juSy jij ‘4 >j f^=4? 

.5jL4 jUj ^asjj ojijiJ ^ 

6jU# 

Jjai i_jU 11 :»^LoH <— >VsS” A : j <*y»-t) 

(yU»JI 


3abir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
pada perang Khandaq Umar bin Khatthab 
tiba setelah matahari terbenam lalu 
mengumpat orang-orang kafir Quraisy, lalu la 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum shalat 
Ashar hingga matahari hampir terbenaml" 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ggj bersabda: "Para malaikat 
(penjaga) malam dan malaikat (penjaga) 
siang bergantian mendatangi kalian. 


13 Nama lembah di Madinah (S hahth AI-BukhSrt Tahqlq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baq!) 


229 



Mereka semua berkumpul saat shalat Fajar 
(Subuh) dan Ashar. Kemudian malaikat yang 
bermalam di antara kalian naik langit hingga 
Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan 
Allah lebih mengetahui keadaan mereka 
(para hamba-Nya), 'Dalam keadaan 
bagaimana kalian tinggalkan hamba- 
hambaKu?' Malaikat menjawab, 'Kami 
tinggalkan mereka dalam keadaan sedang 
shalat dan kami mendatangi mereka juga 
dalam keadaan sedang shalat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan shalat Ashar (16)) 

Penjelasan 

: Sekelompok datangsetelah kelompok 
lain, mengikuti bab mufa’alah, diUIll artinya 
sekelompok datang setelah kelompok lain, 
selanjutnya kelompok pertama datang 
setelah kelompok kedua, kata disebut 
dalam bentuk nakirah di kedua tempat 
untuk menunjukkan bahwa kelompok 
kedua bukanlah kelompok pertama, 
seperti disebutkan dalam firman Allah Swt, 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. "(Asy-Syarh: 6) Ayatinimenyebut 
lanjutan janji Allah bahwa kemudahan tidak 
ditolong oleh kemudahan lain, berdasarkan 
sabda Nabi j$jj, "Satu kesulitan tidak akan 
mengalahkan dua kemudahan,” karena 
kata disebut dalam bentuk makrifat, 
sehingga tidak berbilang, baik aliflam dalam 
kata ini untuk makna sesuatu yang sudah 
diketahui ataupun jenis, sementara kata 
disebut dalam bentuk nakirah, sehingga 
kemungkinan yang dimaksud kemudahan 
yang kedua hanya tunggal, bukan yang 
dimaksudkan dari kemudahan pertama. 

'jfc ££ ft : menurut pendapat yang 
paling rajih, kata otf (bermalam) digunakan 
secara majaz untuk fVSf (dnggal, menetap), 
sehingga kata 6 c tidak hanya digunakan 
untuk malam hari saja atau siang hari saja, 


karena ketika setiap kelompok malaikat naik 
ke langit, ia ditanya. 


HAD ITS KE-368 

&\ C&3 *k\ -rtA 

fhj g* &\ 

Ojp, :jui .jj^l ji 

& by} Uf 

J3 pli jp afj&g£li $ 


Darir bin Abdullah m berkata, "Pada suatu 
malam kami pernah bersama Nabi beliau 
lalu melihat bulan purnama. Kemudian beliau 
bersabda, 'Sungguh, kalian akan melihat 
Rabb kalian sebagaimana kalian melihat 
bulan purnama ini. Kalian tidak akan saling 
berdesakan dalam melihat-Nya. Maka jika 
kalian mampu untuk tidak terlewat shalat 
sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenamnya, maka lakukanlah.' Beliau 
kemudian membaca ayat: "Dan bertasbihlah 
sambil memuji Rabbmu sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya." (QS. 
Qaaf: 39) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan shalat Ashar (16)) 

Penjelasan 

S : Kalian tidak tertimpa keledhan atau 
kezaliman dalam melihat-Nya, sehingga 
hanya sebagian saja di antara kalian yang 


230 



melihat-Nya, misalkan sebagian dari kalian 
mendorong lain agar hanya dia saja yang 
meiihat. Ini tidak terjadi dalam melihat Allah, 
karena kalian semua sama-sama melihat- 
Nya, ini namanya menyerupakan penglihatan 
dengan penglihatan. Riwayat lain menyebut 
S dengan tasydid, artinya kalian tidak 
saling bergabung saat melihat karena Allah 
sulit dilihat dan samar, seperti yang kalian 
lakukan saat melihat hilal dan semacamnya. 

'V ot g$ : Dengan mempersiapkan 
diri untuk menghilangkan sebab-sebab 
kekalahan yang menafikan kemampuan, 
seperti tidur atau kesibukan yang 
menghalangi. 

Sucikanlah Dia dari kelemahan 
dan sifat yang menyerupai makhluk, seraya 
memuji-Nya atas nikmat yang la beri. 

£jll» : Fajar dan ashar. 


HAD ITS KE-369 

o' &\ & 3 -r\\ 

5 - 1 * US 




Abu Musa ss$ meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Barang siapa mengerjakan 
shalat pada dua waktu dingin, maka dia 
akan masuk surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan Shalat fajar (26)) 

- Penjelasan 

ji3 : Yaitu shalat Shubuh dan 

Ashar, karena keduanya berada di waktu 


sejuk di antara siang hari, dan keduanya 
adalah penghujung hari ketika udara sejuk 
dan pancar an panas hilang. Fajar dan ashar 
memiliki keisdmewaan ini sebagai tambahan 
bagi kemuliaannya, juga sebagai dorongan 
untuk menjaga keduanya karena para 
malaikat hadir pada saat itu. 

Aneh; Az-Zamakhsyari menyebutkan dalam 
Syarhul Maqdmdt, pada bagian kata-kata, 
"Salah satunya seorang yang memiliki 
pandangan mata batin, alim, menempuh 
jalan yang lurus pada dua waktu yang sejuk.” 
Az-Zamakhsyari menjelaskan; 

Burdhan adalah pagi dan petang hari. Abu 
Ali Muhammad bin Arsalan menuturkan bait 
syair untuk dirinya sendiri, andai bait syair ini 
disebutkan para pendahulu, tentu dijadikan 
acuan para perawi, dan tentu diabadikan 
para imam dalam kitab-kitab karya mereka. 
Padahal, berapa banyak saudara-saudara 
perempuannya yang ia telantarkan karena 
sibuk dengan ilmu sastra, jarang bepergian, 
lenyapnya cita-cita, segala sesuatu mundur. 
Suatu ketika, ia menuturkan tentang 
panasnya cuaca, ia menyamakan kedua 
ujung hari dengan pertengahan hari; 

Dua waktu sejuknya dikobarkan laksana 
terik mentari 

Seakan di sana tidak ada pagi dan petang hari 

Saya tidak yakin, kata burdain digunakan 
dalam rangkaian kata seperti ini sejak 
pencipta bahasa Arab menggunakan kata- 
kata tersebut. Demikian pernyataan Az- 
Zamakhsyari. 

Saya sampaikan, kata burdain digunakan 
dalam rangkaian kata yang lebih baik dari 
kata-kata di atas sejak orang paling fasih 
berbahasa Arab, Nabi |jg, menggunakan kata 
tersebut dalam hadits beliau yang ditakhrij Al- 
Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihain. 


231 



HADltS KE-370 

g &L & : j\i -rv- 

o&j-U ojljS fLj 4&I 

oij ujIj \ A :?^L«a)l C-^il y < T As5' ^ :j tSjliyJI A»^».i) 


orang Anshar, mereka berkata, “Kami shalat 
maghrib bersama Rasulullah kemudian 
kami pulang sambil memanah hingga kami 
sampai ke rum ah, tempat-tempat jatuhnya 
anak panah kami, tidak samar bagi kami.” Ini 
menunjukkan, shalat maghrib disegerakan 
dan tidak diperpanjang. 


Salamah berkata, "Kami pernah shalat 
Maghrib bersama Nabi |j§ ketika matahari 
sudah tenggelam tidak terlihat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shalat Maghrib (18)) 


WAKTU SHALAT ISYA’ 
DAN MENGAKHIRKANNYA 

HAD1TS KE-372 


— Penjelasan - 

ol*4-U cJj\y IS) : Ketika matahari terbenam, 
terbenamnya matahari disamakan seperti 
gadis pingitan bersembunyi di balik hijab 
tanpa disebut, berdasarkan indikasi kata- 
kata perawi, “Maghrib.” 


HAD1TS KE-371 


4jjl —Y 'VY 

^ jdlj ^ 4il 

f:C}! ill; 61 jJ £& 

Jjb*)/ jlil itllli pU 

j jjbl 1^1 U 


U5 :Jb glj -rvs 

Js*£ C>j £ i 

(v-J^iA-t c-j j <_j\j \A :>^Lall CvJlj* <-AsS* ^ : j 


Rafi' bin Khadij m berkata, "Kami pernah 
shalat Maghrib bersama Nabi $§. lalu ketika 
bubar, salah seorang dan kami masih dapat 
melihat bekas (sasaran) panahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shalat Maghrib (18)) 

Penjelasan 

i£> IS)} : Saat anak panah jatuh, karena 

saat itu cahaya masih ada, seperti dijelaskan 
dalam riwayat Musnad Ahmad dengan sanad 
Hasan dari jalur All bin Bilal, dari sejumlah 


Aisyah & berkata, "Rasulullah pernah 
shalat Isya ketika malam telah larut ('Atamah). 
Itu terjadi ketika Islam belum tersebar luas. 14 
Beliau tidak juga keluar hingga Umar berkata, 
'Para wanita dan anak-anak sudah tidur.' 15 
Lalu beliau keluar dan bersabda kepada 
orang-orang yang ada di Masjid, 'Tidak ada 
seorang penduduk bumi pun yang menunggu 
shalat ini selain kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan Shalat Isya' (22)) 


---Penjelasan - 

fSu.^1 jiiS of tp : Sebelum Islam muncul di 
selain Madinah, karena Islam baru muncul 


14 Maksudnya belum tersebar luas kecuali di Madinah, 
karena Islam baru tersebar luas pasca Fathu Mekah 
( Shahth Muslim Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

1 5 Yakni orang-orang yang menunggu shalat di masjid ( Shahth 
Muslim Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/441 ) 


232 



di luar Madinah pasca penaklukan Makkah. 

ill Dl : Mereka yang hadir di 

masjid, mereka disebut secara khusus tanpa 
menyebut para lelaki, karena mereka ini 
umumnya tidak tahan tidur. 

'^js. j$\ Jif IS : (Tidak ada 

seorang pun yang menantikannya— shalat 
Isya— di antara para penduduk bumi ini, 
selain kalian) karena saat itu shalat hanya 
dilaksanakan di Madinah. 


HADITS KE-373 


HAD1TS KE-374 

- I. 

ji-. \ -TYl 

jJ-1 :jvl j£-j &\ 'd\ 

b\ faj 

^ 1^)133 |»J ^'13 ijLi Is 


Al ^ Jbl .up -rvr 

ju 3 boij JL>- liji-ts 

Ai ^ fi ^ uJij 

.•in .‘I* 9 -•T ti - *i A** *T" 

oi?j^ Jr? 

JJ pjill i_jU ft :i^Lall i_J \£ \ : j <5jU«J\ *»y»-t) 

(l-JI »llaJt 


Abdullah bin Umar Wi meriwayatkan 
bahwa Rasulullah jgg pernah suatu malam 
sibuk sehingga mengakhirkan shalat Isya 
sehingga kami tertidur di masjid. Kemudian 
kami terbangun. Kemudian tertidur kemudian 
terbangun lagi. Sampai akhirnya Rasulullah 
|g keluar menemui kami seraya bersabda: 
"Tidak ada seorang penduduk bumi pun 
yang menunggu shalat (Isya') selain kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidur sebelum Isya' bagi siapa yang 
tertidur (24)) 


Hadits Anas. Humaid meriwayatkan bahwa 
Anas pernah ditanya, "Apakah Nabi jg 
memakai cincin?" la menjawab, "Beliau 
pernah mengakhirkan shalat Isya' hingga 
tengah malam, kemudian beliau menghadap 
pada kami, sepertinya aku melihat kilau cincin 
beliau, beliau bersabda: 'Orang-orang telah 
shalat dan tidur, tapi kalian tetap dihitung 
mengerjakan shalat selama kalian masih 
menunggunya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memakai cincin (48)) 

Penjelasan • - - 

Jlilt Ji : Hingga separuh malam. 
iiSli : Kilauan cincin beliau. 


HADITS KE-375 
:J15 a!c <U)I (jjfJ 

\ 4 1 uf 

I & ^ & 

} uifr 4A)I 4>j\s£ 

33 fa &S $ jlijl sSli 


233 



jiJbi JJu €\ fS&l ^ 

j*- '<&& »yA jhi j ^ 

«f^ j^j ^ ^ ^1 ^ ^ 

‘fHlj £ :£&»• ^ JtS 4&i ^5 tfl 


?-» ? - *1 ->?f • i *T- i.l -«*♦. • 5 I .« . *1 

Otf.1 4jl J^aj-C- 4«l £♦*> ^ Oj ‘bj^' 

U : jll jl <|l^=s^fr 4 £-UL)l »ojb ^34 ^ 


‘tS# J5» ^-CJI «u£ j^ 

ft# 


'f «', 


J*ai ijL ff li^Loll ob^ ^ r^3 4>^>l) 

Abu Musa m berkata, "Aku dan shahabat- 
sahabatku yang ikut dalam perahu singgah 
Buthhan , u sedangkan Nabi s§| berada di 
Madinah. Setiap malam, ada beberapa 
orang yang bergantian mengikuti Nabi £j£ 
shalat Isya. Tibalah (kesempatan) aku dan 
shahabat-sahabatku bersama dengan Nabi 
M- Saat itu beliau sedang sibuk dengan 
urusannya sehingga beliau mengakhirkan 
shalat Isya hingga tengah malam. Kemudian 
Nabi jjg keluar lalu shalat bersama mereka. 


Selesai shalat beliau bersabda kepada 
orang-orang yang hadir, Tenanglah kalian, 
bergembiralah! Sungguh, di antara nikmat 
Allah untuk kalian adalah pada waktu ini tidak 
ada seorang pun yang melaksanakan shalat 
(Isya) selain kalian/ Atau beliau bersabda, 
Tidak ada yang melaksanakan shalat pada 
waktu ini kecuali kalian/" 


Abu Musa berkata, "Maka kami sangat 
gembira dengan apa yang kami dengar dari 
Rasulullah jg." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat " 
(9), Bab: Keutamaan Shalat Isya' (22)) 

— - ■ Penjelasan 

:Jamak jj\5 sama seperti Sji i dan . 

cj&Lj £ : Sebuah lembah di Madinah. 

sSLSJVj j 'Jih : Menunda shalat dari awal 
waktunya, Ji : Hingga tengah malam 

atau hingga bintang-bintang bermunculan 
atau hingga gelap menyebar. 

jc. : Pelan-pelan. 


HADITS KE-376 

i., *.•*+ *."•? 1,5 ,5- ♦. * * + 

4»\ Jj-*j fSftl :J\3 j-Lft *io*> -rVt 

j^)l jjj S II* 3 U &J {Lj 

# ful 0yj i\£z&\j 

ivil 4jjl jp :Jlil toUwU 

‘2U ^\jjaju> «5^l tjJuiy *J& 

g>\ jp jAl jf SfjJ :jui *J; jp tfj 1413 

jji j^) i iijL« ji 

jpjd^^&l J£i\& 

&> iUiE 4S1J rd u? ^ 

u/$' Jp P u*&l ^ £ 

£ eg d ji 

Vj ^JuaJI 

0? f&sV jp ji.1 jf v# : jlij ^ 


16 Sebuah lembah di Madinah ( Shahtb AI-BukhSrt Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/441 ) 


234 



fjJl <_>L tl i^Lall c-*bS” ^ ^SjUyJl *^i-i) 

(v4^ ijA 


Ibnu Abbas berkata, "Pernah suatu malam 
Rasulullah gg mengakhirkan shalat tsya 
hingga banyak orang tertidur, kemudian 
mereka terbangun, lalu tertidur lagi, kemudian 
terbangun lagi. Umar bin Khatthab berdiri 
dan berkata, 'Shalat/ 

Maka Nabi kemudian keluar. Sekarang 
aku bisa melihat beliau. Kepala beliau basah 
meneteskan air dan beliau meletakkan 
tangan di kepalanya, kemudian bersabda: 
'Seandainya tidak akan memberatkan 
umatku, niscaya aku perintahkan mereka 
melaksanakan shalat Isya seperti waktu 
sekarang ini/ 

(Ibnu 3uraij perawi dari Atha', perawi dari Ibnu 
Abbas) kemudian menanyakan kepada Atha' 
untuk memastikan kenapa Nabi meletakkan 
tangannya di kepalanya sebagaimana 
yang diberitakan oleh Ibnu Abbas. Maka 
Atha' merenggangkan sedikit jari-jarinya 
kemudian meletakkan ujung jarinya di atas 
sisi kepala. Kemudian ia menekannya sambil 
menggerakkan ke sekeliling kepala hingga 
ibu jarinya menyentuh ujung telinga yang 
dimulai dari pelipis dan ke arah jenggot. 

la melakukan itu tanpa mengurangi dan 
tanpa mencengkeram, hanya seperti itu saja. 
Lalu beliau bersabda, 'Seandainya tidak 
akan memberatkan umatku, niscaya aku 
perintahkan mereka melaksanakan shalat 
Isya seperti waktu sekarang ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidur sebelum Isya' bagi siapa yang 
tertidur (24)) 


- Penjelasan 

elijl : Shalat Isya. 

J-UH Jij : Mereka yang hadir di masjid. 


SiJ : yaitu memisah-misahkan. 

(jJjll : Sisi rambut. 

Si : dari jLJ&l yaitu tidak lamban. 
Sj : Tidak terburu-buru. 


SUNAH MENYEGERAKAN SHALAT 
SHUBUH DAN PANjANG BACAANNYA 


HAD ITS KE-377 


:cJii iul (tfc >j -rvv 

&\ 9^1 

pSij aILc- 


Cvi s it -* ' -•** \\ 'Mi!' s* 


_ 9 , \ C >*. 



Aisyah ® berkata, "Kami, wanita-wanita 
mukminah, pernah ikut shalat Fajar bersama 
Rasulullah ^ dengan menutupi wajah dengan 
kain, kemudian kembali ke rumah mereka 
masing-masing setelah selesai shalat. Tidak 
ada seorang pun yang mengenali mereka 
karena hari masih gelap." 17 

(HR. Bukhari, Kitab: “Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Shubuh (27)) 


- — Penjelasan 

'Uj : Ber-i'rab rafa’ sebagai badal dari kata 
ganti , khabarnya ii+is . 

: Mereka hadir. 
olialii : Menutupi tubuh. 

: Jamak yaitu kain terbuat dari wool 
atau sutera yang digunakan sebagai sarung. 


17 Celapnya akhir malam saat campur dengan cahaya 
Shubuh {Shahih Al-Bukhiri Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi) 


235 



S & : Mereka pulang. 

JJ &\ : Gelap di akhir malam ketika berpadu 
dengan cahaya shubuh. 


HAD ITS KE-378 


j*., . „ i. • - • , „ > • 

_ TYA 

** ^ *»*•’ 

jd^j &! oiT :jll 

- -lit' i'll 


- 


|j| i<Cm y. ox)lj 

>1 filj bj :UC^V5 ^ S15-J5 ‘^4fj 




6^j' Ipajl jLaTj bj^ tj|tp 

|dJJ^ ^Jlft 4jjl ^giJl 
cJ _j i_Aj TV iS^Lall c~*l y> i—>bS” ^ tjjUiJI 4»p.t) 


Jabir bin Abdullah s® berkata, "Nabi 
melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari 
telah condong, shalat Ashar saat matahari 
masih terang, shalat Maghrib ketika matahari 
telah terbenam, dan shalat Isya terkadang 
beliau mengikuti keadaan jamaah. Dika 
beliau melihat mereka sudah berkumpul 
maka beliau menyegerakan, dan jika mereka 
belum berkumpul maka beliau akhirkan. 
Sementara untuk shalat Subuh, mereka atau 
beliau melaksanakannya saat pagi masih 
gelap." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Shubuh (27)) 

Penjelasan 

'• Pertengahan siang ketika udara 
sangat pan as menyengat. 

irfS : Jemih dan belum berubah. 

\Sj : Ketika matahari terbenam. 

\5U5-Vj \2Ui-t : Sesekali beliau menyegerakan dan 
sesekali menundanya. 


JLliil : Gelap di akhir malam. 


HADITS KE-379 

tile, iiii &y ^llH\ sjjj iLjjS* -m 
: Jli lOl^JuaJl cJj Jil Jjjj 

jjjs 5 U ^4 fLj & Ai 

tr^!3 £4^' ls^ 3 ' Ji 

^ J\3 lo ^ I Jfr ^jg)l jb) 

^ m + • * «■» 

tjjjl liJj Jl aUL*J 1 jji-lij S/j (uJyxDl 

44 Vj 

h% 

jj UiU^J jf ggtfjl 4 j# 

aIuIi 

«■* -» 

(^<iJI j i-»l> VI vjIsS" V :<^ cSjUJl 


Abu Barzah Al-Aslami a® pernah ditanya 
tentang waktu-waktu shalat, ia berkata, 
"Nabi melaksanakan shalat Zhuhur ketika 
matahari sudah condong, shalat Ashar saat 
seseorang kembali ke ujung kota Madinah 
sementara matahari masih terang. 

(Perawi dari Abu Barzah mengatakan: Aku 
lupa apa yang dijelaskannya tentang shalat 
Maghrib.) 

Dan tidak jarang beliau mengakhirkan 
pelaksanaan shalat Isya hingga sepertiga 
malam akhir. Beliau tidak menyukai tidur 
sebelum shalat Isya dan mengobrol 
sesudahnya. Beliau melaksanakan shalat 
Shubuh pada waktu ketika sudah selesai, 
seseorang dapat mengenali siapa yang 
shalat di sampingnya. Beliau membaca surat 
dalam shalat Shubuh pada kedua rakaatnya. 


236 



atau saiah satunya kira-kira 60 hingga 100 
ayat." 

(HR. Bukhari, Kftab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Shubuh (104)) 

Penjelasan 

: Masih panas dan belum berubah. 


- Penjelasan--- 

jSiill JJ1I 

(Malaikat malam dan malaikat siang bertemu 
saat shalat fajar), karena saat itulah waktunya 
mereka iiaik membawa amalan malam hari 
dan datangnya malaikat lain untuk mencatat 
amalan siang hari. 

iSjili o & : Dihadiri pada malaikat 


KEUTAMAAN SHALAT JAMAAH 
DAN ANCAMAN BAGI ORANG YANG 
MENINGGALKANNYA 


HAD ITS KE-380 


:JVl i&P &\ C&j m J} “TA* 




JkS &\ & &\ 

jii ^ .Kji- 3 

SS»tf j*f 0# ^ 


i^La Jjai ot f\ \* : j 

(ic-lfr j 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 'Shalat berjamaah 
lebih utama dibanding shalatnya saiah 
seorang dari kalian secara sendirian dengan 
25 bagian. Malaikat malam dan malaikat 
siang berkumpul pada shalat Fajar.'" 


Abu Hurairah kemudian berkata, "Jika mau 
silahkan baca: 'Sesungguhnya shalat Fajar 
itu disaksikan (oleh para malaikat).” (QS. Al- 
Israa: 78). 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah (31)) 


HADITS KE-381 

cU^& Aii\ ($Oj 4jJ\ -UP vtoO*- -Vh\ 

:J\I fLj &\ J\ 

Si3\ J-Ati ic-Uil 

S^la Jja* tat T 1 * :C)lsStl <— >bS” V : j (jljUnJI 


Abdullah bin Umar @ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah j|§ bersabda: "Shalat berjamaah 
lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 
derajat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat berjama'ah (30)) 

Penjelasan 

lift : sendirian. 


HADITS KE-382 

jf &J -W 

: j\l fLj A?* ftl &\ 

y\ p uJa£ jiT S? 12 

j$S SU-j jiT 4 5^ 

< 3 ^^ ju-j ji 


237 



HAD ITS KE-383 


<L***w 13 |JjU jJ OXO 


JifriJ £ULm»> ^oU_^a jl 


Abu Hurairah ass meriwayatakan bahwa 
Rasulullah $5 bersabda: "Demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku ingin 
memerintahkan seseorang mengumpulkan 
kayu bakar kemudian aku perintahkan 
seseorang untuk azan dan aku perintahkan 
seseorang untuk memimpin orang-orang 
shalat. Sedangkan aku akan mendatangi 
orang-orang (yang tidak ikut shalat 
berjamaah) lalu aku bakar rumah-rumah 
mereka. Demi Zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, seandainya seseorang di antara kalian 
mengetahui bahwa ia akan memperoleh 
tulang yang banyak dagingnya, atau dua 
sampil (kambing) yang bogus, pasti mereka 
akan menghadiri shalat Isya (berjamaah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban shalat berjama'ah (29)) 

- • Penjelasan 

CX & : Mengumpulkan kayu bakar. 

Jl iJJlil : Aku datangi mereka dari 
belakang, atau aku tidak ikut shalat Iebih 
dulu, lalu setelah itu kembali Iagi untuk shalat, 
sehingga aku menyerang mereka -yang tidak 
ikut shalat berjamaah- saat lengah, atau 
bermakna aku tidak ikut shalat beijamaah 
untuk menghukum mereka -yang tidak ikut 
shalat beijamaah. 

: Sisa-sisa daging atau potongan daging. 

0 $ *'jt : si Vjl\ adalah kuku kambing, atau 
daging yang ada di antara kuku kambing. 

slijl ijij : Tentu menghadiri shalat Isya. 


jll : jll &\ -TAT 

$ Jiif :j iLj & 

u^i u J 3 j ^\j I 

(33^*11^4 1 c»«.oJ > juu <1^*^ jJ j 

t ^\ $ p 

(3 Ai ug JI J rfjt oL ft V A>^*i) 

(icLJ-l 


Abu Hurairah as berkata, "Nabi ^ bersabda: 
Tidak ada shalat yang Iebih berat bagi orang- 
orang munafik kecuali shalat Shubuh dan Isya.' 
Seandainya mereka mengetahui (kebaikan) 
yang ada pada keduanya tentulah mereka 
akan mendatanginya walau harus dengan 
merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk 
memerintahkan seorang muadzin sehingga 
shalat ditegakkan dan aku perintahkan 
seseorang untuk memimpin orang-orang 
shalat, kemudian aku menyalakan api untuk 
membakar (rumah-rumah) orang yang tidak 
pergi untuk shalat jamaah (tanpa uzur).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat Isya ' berjamaah (34)) 

Penjelasan--- 

\lfj U : Yaitu keutamaan yang ada di dalam 
shalat fajar dan Isya. 

: Dengan merayap ketika mereka tidak 
bisa beijalan, seperti merayapnya anak kecil. 


HAD ITS KE-384 


jAj <4j£ 4&I dUU -YAl 


238 



4)1 J-i 4)1 J>j (Jl sul gjJ JLgJo 

• ^ ^ ^ • j * •* •f.i ^ ^ i'' *Ti ^ ^ ^ 

O^feul «A£ 4JJ» U JLO (aJuoj 4 »%L£ 

ju jusA # » ci£ iSU <&p) $*{ uij 

#* «■» * < 

• ^ ' • *» t 7 t f *t ' * { *i • *"*“’* •' • • ii 

<l>AJ^uw» 0) ^)l ^tlaXrt* < |»J ^aj jJi 


*-fS -iff i.l “\* * * .- * • +, I * » 

^jjIj tibl 4WI Jj-j b Oiijj <^ ^ 

jj-lj 4 jul tJJ jiipts ^ 
fti ;i£ 6j jsifc :fJuj 4i& Ai Ji in 
4)1 J}ij 1j& :J£fc Jtl 

4A)t J£j jSisitf <j\«2i ^uji oU >4_#s 
id oiiS «jjuj 41* in 

j ^3 pUS cJii ^ 4*.u ji a oj&6 «jvS 

nLJ oiil .jjfi jiij 4i£ abi 4)i 

Jp oU-4^3 3^ *(3-« j«J crt£*Sj J-*3 
Jjhl {y* JU-j cJI 3 *r>U3 <Jll ud IaUxL^ 
55? :f4L J3V5 JU3 «j£34 OJ* jjS j|5J| 

:f^u JUS ^li-SM J? $*£311 £ iUU 
ill J^j JUS 4^jj 4)1 44 ^ && 

& itf S? «a£ jis S :fLj 4k in 

in :J\3 4)1 oift dy <in fyjfyS jvi 

1 1 >' - • '.+ >'•+ S. ,?. • 1 ,; - 

4 J»wgUj 4^>-j (J|y bid :J\3 ijjLftl Ajj-jjj 

:fLj 41c. A) 4)) Jpj JUS ‘jltfllA 
i abi ^ aj S jtf y jvSji jp js 4)i 

i, 1 ^ I ^ -'It'? . 

AUl A^-J ^OU 

(Oj~JI j J»L«Jll i-»U n ijlsS” A *»^4) 


Diriwayatkan dari Itban bin Malik m. ia 
termasuk shahabat Rasulullah 5 ^ yang turut 
dalam Perang Badar dari kalangan Anshar. 
la pemah menemui Rasulullah |g dan 
bertanya, "Wahai Rasulullah, pandanganku 
sudah buruk sedang aku sering mengimami 
shalat kaumku. Apabila turun hujun, maka air 
menggenangi lembah yang ada di antara 
aku dan mereka sehingga aku tidak bisa 
pergi ke masjid untuk memimpin shalat. Aku 
menginginkan Tuan dapat mengunjungi aku 
lalu shalat di rumahku yang akan aku jadikan 
sebagai tempat shalat." 

Mahmud berkata, "Kemudian Rasulullah 
^ bersabda kepadanya: 'Akan kulakukan 
insyaallah.'" 

Itban berkata, "Maka berangkatlah Rasulullah 
^ dan Abu Bakar (ke rumah Itban) pada 
siang hari. Beliau lalu meminta izin (masuk) 
lalu aku mengizinkannya. Beliau tidak duduk 
hingga beliau masuk ke dalam rumah. 
Kemudian beliau bersabda: 'Mana tempat di 
rumahmu yang kamu sukai untuk aku pimpin 
shalat?* Maka aku tunjukkan sebuah tempat 
di bagian rumah. Lalu Nabi berdiri dan 
takbir. Sementara kami berdiri membuat shaf 
di belakang beliau, beliau shalat dua rakaat 
kemudian salam." 

Itban melanjutkan, "Lalu kami suguhkan 
makanan dari daging yang kami masak untuk 
beliau. Maka berkumpullah warga desa di 
rumahku dalam jumlah yang banyak. Salah 
seorang dari mereka lalu berkata, 'Mana Malik 
bin Ad-Dukhaisyin atau Ibnu Ad-Dukhsyun?' 
Ada seseorang yang menjawab, 'la munafik, 
ia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.' 

Maka Rasulullah ^ bersabda, 'Danganlah 
kamu bicara seperti itu. Bukankan kamu tahu 
ia telah mengucapkan Id ilaha illalldh untuk 
mengharap rida Allah?* Orang itu menjawab, 
'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu."' 

Itban berkata lagi, "Kami melihat wajah dan 
nasihat beliau itu untuk kaum munafikin. Lalu 


239 



Rasulullah ^ bersabda, 'Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan neraka bagi orang 
yang mengucapkan 16 ildha illallQh untuk 
mengharap rida Allah?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Masjid 
didalamrumah (46)) 

Penjelasan 

ji : Maksudnya kelemahan 
pandanganya. 

: Kami mencegahnya untuk pulang 
selepas shalat. 

: Daging yang dipotong kecil-kecil, 
dimasak dengan air kemudian ditaburi 
tepung setelah matang, sementara jika tidak 
menggunakan daging disebut . 

: datang. 

&\ && iy : Yaitu Zat Allah Ta’ala. 

lS? : Yaitu arah beliau menghadap. 

{j&i : Mencari. 


HAD ITS KE-385 

ffj -r AO 

jgf 

4 J J'*' (S £ • i <** • ^ iS I** i 

^ ,>? ^ ** 

jpl o£e. 

f^LJI ij ji |J «_jL \0l <->\£ '* Ajfji-t) 


Mahmud bin Ar-Rabi' ass mengaku bahwa 
ia ingot pada Rasulullah dan ingat pula 
air yang dituangkan dari timba yang ada di 
rumah mereka. Kemudian ia menceritakan 
hadits dari Itban di atas. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menjawab salam atas imam dan cukup 
dengan saiamnya shalat (154)) 

— --Penjelasan--- - 

Jit : Pemahaman. 

& & : & & : Ia mengeluarkan air 

minum dari mulutnya. 


BOLEH BERJAMAAH DALAM SHALAT 
SUNAH JUGA SHALAT DI ATAS TIKAR 
DAN KAIN YANG SUCI 


HADITS KE-386 

5^ 4JJl -fM 

«ai!> 4-j *3* p 4iii jp 

# Tit ^ i <r i ? pi " I?}#. 

lij (_iL A : j A*-^i-\) 


Maimunah berkata, "Rasulullah pernah 
shalat sementara aku berada di sampingnya, 
dan saat itu aku sedang haid. Setiap beliau 
sujud, pakaian beliau mengenai aku." 
Maimunah berkata, "Dan beliau shalat di 
atas tikar kecil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab :Apabila 
pakaian orang shalat menyentuh istrinya 
ketika sujud (19)) 

Penjelasan 

fj£ : Sajadah kecil dari pelepah kurma, dirajut 
dengan benang, disebut khumrah karena 
alas ini menutup wajah orang shalat agar 
tidak terkena tanah, seperti khimar untuk 
menutupi rambut. 


240 



KEUTAMAAN SHALAT JAMAAH 
DAN MENUNGGU SHALAT (JAMAAH) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di masjid pasar (87)) 


HAD1TS KE-387 

(f- til* 4)1 Sjy cJai- -rAV 

4)1 

cs & 4 4 jp iy 

•5^-6 Uy fy 5j» «lfjS 

SjU5. ^ fJ <&&H ^ ZJ> H S^J\ J\j 
js- &y. aIa jsq ,453 ah tfj 
ipli 4 51? j£S 6 jj 0*131 jjj; 

f is u 53 le 5^3 ii Lz ok u 

(4^ ji*1 (4^1 :A-» ^ <5 jJl A-JA 4 

a! «Lo4 fl IS a?j1 

li ;^LaJl vjU AV tjts” A : j (JjUxJI <>- / ».t) 

(jij-JI 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Shalat berjamaah lebih 
utama dari shalat seseorang secara sendirian 
di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 
derajat. Dika salah seorang dari kalian 
berwudhu lalu membaguskan wudhunya 
kemudian pergi ke masjid dengan tidak ada 
tujuan lain kecuali shalat, maka tidak ada 
langkah yang dilakukannya kecuali Allah 
akan mengangkatnya dengan langkah itu 
setinggi satu derajat, dan menghapus darinya 
satu kesalahan hingga dia memasuki masjid. 

Dan jika telah memasuki masjid, maka ia 
dihitung dalam keadaan shalat selagi dia 
meniatkannya, dan para malaikat akan 
mendoakannya selama ia masih berada di 
tempat shalatnya: Ya Allah ampunilah dia. 
Ya Allah, rahmatilah dia. Selama ia belum 
berhadats." 


Penjelasan 

*ai fl U : Selama ia tidak melakukan hal- 
hal yang membatalkan wudhu. 


HADITS KE-388 

: JvI 4)1 (eg j <J«y> [£\ -YAA 

4 ofi Ji :fLj & 4)1 jo *fi\ 

z * * 

jja*i $tg jtt&t sSiiii 

& pisy £ 45^4 js- sSLlit 

i 

(i i_A> r\ (iyUJl 

(i*lfr 


Abu Musa as berkata, "Nabi ig bersabda: 
'Orang yang paling banyak mendapatkan 
pahala dalam shalat adalah mereka yang 
paling jauh (ke masjid), lalu yang paling jauh 
perjalanannya. Dan orang yang menunggu 
shalat hingga dia melaksanakan shalat 
bersama imam lebih besar pahalanya 
daripada orang yang melaksanakan shalat 
kemudian tidur.'" 18 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Shalat 
Shubuh dengan berjama'ah (31 )) 

Penjelasan — 

(jili : Yang paling jauh jaraknya ke 
masjid demi memperbanyak langkah menuju 
masjid. 


18 Maksudnya orang yang shalat sendirian atau tidak 
menunggu imam {Shahih Al-Bukharf Tahqiq Dr. Musthafa 
Dib Al-Bugha 1/233) 


241 



BERJALAN KE MASJID ITU 
MENGHAPUS DOSA DAN 
MENINGGIKAN DERAJAT 


HAD1TS KE-389 

^ Aj? <11* 4AJI j ^1 dJ J*- -YA^ 

d\$ $$ :jjij jJij A&- 4AJI 

i " i ^ •*' • • *? jjt*' ^ f i*' *"C 

U <U^ ££ 4*3 OUj Ijfl 

♦ »*'' • Ct ii{i« , • w ®^ «'• i * f *! # 

& eg* * : !?^ Ay> 

aX) 1 j9t*J ol j j&l Ji« liljoi :J\1 \jjju 

GUaJM 4j 

■ -i 

oljluall oli 1 i_jbS” A : j (j^Udl dj^S-i) 

(•jliS* 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah <s& bahwa 
ia mendengar Rasulullah ^ bersabda: 
"Bagaimana pendapat kalian seandainya 
ada sungai di depan pintu rumah 
salah seorang dari kalian, lalu dia mandi lima 
kali setiap hari? Apakah kalian menganggap 
masih akan ada kotoran (daki) yang tersisa 
padanya?" 

Para shahabat menjawab, "Tidak akan ada 
yang tersisa sedikit pun kotoran padanya." 
Lalu beliau bersabda, "Seperti itu pula 
dengan shalat lima waktu, dengannya Allah 
akan menghapus semua kesalahan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat " (9), 
Bab: Shalat lima waktu adalah kafarah (6)) 


karena mengacu pada oljliJI id , faedah 
perumpamaan ini adalah sebagai penegasan, 
dan sesuatu yang masuk akal dijadikan 
seperti sesuatu yang nyata. Ad-Damamini 
rhu. menjelaskan, sebagai perumpamaan, 
Nabi menyamakan kondisi musiim yang 
melakukan sebagian dosa, yang menjaga 
shalat lima waktu dalam menghilangkan 
kotoran dan bersuci dari kotoran segala 
keburukan, dengan kondisi orang yang 
mandi di sungai yang ada di depan pintu 
rumahnya sebanyak lima kali sehari dalam 
membersihkan badan dari segala kotoran. 


HAD ITS KE-390 


t&\ ryC- «U* Ali\ C&J l 4I d*>J*- -rv 
-s^iiii ji tic. ji :jvS jdij *3*. ii>\ 

03 jl lie. dt 0i\ ’ijS t iil iil 0jj 

di ij* d>ea TV S’ :j 

(cb a*J 


Abu Hurairah a® meriwayatkan dari Nabi $§, 
beliau bersabda: "Barang siapa datang ke 
masjid pada pagi dan sore hari, maka Allah 
akan menyediakan baginya tempat tinggal 
yang baik di surga setiap kali ia berangkat ke 
masjid pada pagi dan sore hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Barang 
siapa yang berangkat ke masjid dan barang 
siapa yang menuju kepadanya (37)) 


Penjelasan - 

U : Wahai pendengar, apa yang kau kira. 
Tutur kata digunakan untuk makna dugaan. 

tij's jj * : Dari kotorannya. 

blEll aj iit : Yaitu dosa-dosa kecil, kata 
kerja disebut dalam bentuk mudzakkar 


Penjelasan 

slji : Tempat untuk singgah, za' kata ini 
kadang juga disukun, sama seperti kata ‘unuq 
dan 'unq. 


242 



SIAPA YANG PALING LAYAK 
MENjADI IMAM 

HADITS KE-391 


<A*& Alii (sfej iji T\\ 

£Jt 

llll lUliJ L*£j limits 

•rtrf SfjS : jl4 .12U? jl &£ Jj 

cS0 aiii o^i i^> .jjlij 

J ^y* l-»Ij W \* 


Malik bin Al-Huwairits m berkata, "Aku 
mendatangi Nabi jgjj dalam rombongan 
kaumku. Kami tinggal bersama beliau 
selama 20 hari. Beliau adalah orang yang 
penuh kasih sayang. Ketika beliau melihat 
ada kerinduan kami kepada keluarga kami, 
beliau bersabda: 'Kembalilah kalian kepada 
mereka, bergabunglah bersama mereka, 
ajari mereka dan shalatlah bersama mereka. 
3ika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah 
seorang dan kalian mengumandangkan 
azan dan hendaklah yang mengimami shalat 
kalian adalah yang paling tua di antara 
kalian.'"' 9 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Siapa 
yang mengatakan hendaknya salah seorang 
mengumandangkan azan pada waktu safar 
(17)) 


19 Ini dilakukan jika tingkatan mereka sama dalam hal 
keilmuan dan keutamaan karena sama-sama hidup pada 
masa Nabi jg. ( Shahth Al-Bukhirt Tahqiq Or. Mustbafa 
DibAI-Bugha 1/226) 


SUNAH MEMBACA DOA QUNUT 
PADA SETIAP SHALAT JIKA KAUM 
MUSLIMIN TERTIMPA MUSIBAH 


HADITS KE-392 

0*J 4lil C$? j 5 jija ^1 fcioJ*. -TW 

<u '!> £?ji OS? ^ 

jj .X»il tilJj UjJ Alii :JjJb 

gjl 1^1)1 ( 04 a. ^ o 3 JlijJ 

# u* l C ®5 (S? 

Slat JUXsi 5* o^ilUii} sSLj 

0&? ( * 4 *^ Jp 

Ol*- oj<j *-A# 'tA iiiliS/l <_jb 5 " \* : j <>^>.t) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jg 
ketika mengangkat kepala (dari rukuk) 
mengucapkan: Allah mendengar pujian 
orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, 
dan milik-Mu lah segala pujian. Kemudian 
beliau berdoa untuk beberapa orang 
dengan menyebutkan nama mereka: 'Ya 
Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, 
Salamah bin Hisyam, Ayasy bin Abu Rabi'ah, 
dan orang-orang lemah dari kaum mukminin. 
Ya Allah, timpakanlah kerasnya siksa-Mu 
kepada Mudhar dan jadikanlah siksa-Mu 
untuk mereka berupa paceklik yang terjadi 
pada zaman Nabi Yusuf.' 

Pada waktu itu, orang-orang penduduk 
Masyriq dari kaum Mudhar menyelisihi 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"(10), Bab: Bertakbir 
ketika sujud (128)) 


243 



- - - Penjelasan - - - 

iiil : artinya sangat bertumpu pada 

kaki, maksudnya keraskan siksamu atau 
hukumanmu. 

141^.13 : jadikan masa-masa kemarau 

itu. Berdasarkan lafal ini, ulama bahasa 
membolehkan merujukkan kata gand pada 
kata yang paling terakhir secara lafal maupun 
urutan, jika kata yang diberitahukan, 
disampaikan dengan suatu kabar yang 
menjelaskan kata tersebut, seperti firman 
Allah es , " Hidup hanyalah kehidupan kita di 
dunia ini saja (Al-An’&m: 29] Kata yang kita 
bah as ini termasuk bagian yang tertera dalam 
ayat ini. 

: Jamak hi. maksudnya masa kemarau. 

{ yJ> : Tujuh tahun masa sulit kemarau, 
masa musibah dan ujian berlangsung 
lama, kemiskinan dan kesusahan mencapai 
puncaknya. 


HADITS KE-394 


t & ft $1)1 (sfcj -fu 

:J\S Js. ilfr &\ \j£\ ciil :jvl 

& oil dpi Si U 

&\ Xi ^ 


0®J *5 JjA (HP Jpj** 

>j fa (g M 

1 »lc3 A ujhS' oA : j 


HADITS KE-393 


fg>\ CUi :JVS «Ufr #)| -nr 

^ 

J}> OjlaJl ulj Y : jljll uilsf M :j ifjlnJI 

(»AiO) 


Anas bin Malik 991 berkata, "Nabi |g pernah 
melaksanakan qunut selama satu bulan untuk 
mendoakan (kebinasaan) atas suku Ri'la dan 
Dzakwan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Witir" (14), Bab: Qunut 
sebelum dan sesudah ruku ' (7)) 

Penjelasan 

5|}&j : Dua kabilah dari Sulaim kala 

mereka membunuh para sahabat yang hafal 
Al-Qur'an. 


Hadits Anas. Ashim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas m tentang qunut sebelum 
rukuk. Aku tanyakan: Ada orang menyakini 
bahwa Anda qunut setelah rukuk? Maka dia 
menjawab, 'Orang itu berdusta.' Kemudian 
ia bercerita kepada kami hadits dari Nabi £g 
bahwa beliau pernah membaca doa qunut 
setelah rukuk untuk memohon kebinasaan 
orang-orang yang masih hidup dari Bani 
Sulaim.' 

la berkata lagi, 'Beliau mengutus 40 atau 70, 
(ia ragu jumlah pastinya), para penghafal Al- 
Qur'an kepada beberapa orang musyrikin. 
Beliau menawarkan para penghafal Al- 
Qur'an itu (mengajari) mereka namun 
mereka membantainya. Saat itu sudah ada 
perjanjian antara mereka dan Nabi jg. Aku 
belum pernah melihat beliau marah seperti 
marahnya beliau terhadap para pembantai 
itu.'" 


244 



(HR. Bukhari, Kitab: "Upeti/Pajak" (58), 
Bab: Doa seorang imam atas siapa yang 
melanggar perjanjian (8)) 

penjelasan 

U uif jt lij illfj ui ; Beliau tidak 
sedih atas kematian seorang pun melebihi 
kemadan mereka (para sahabatyang hafal Ai- 
Qur’an yang dibunuh orang-orang musyrik). 


penduduk setempatmasuk Islam, saat mereka 
singgah di Bir Ma’unah, Amir bin Thufail 
bersama sekelompok orang menghampiri 
mereka lalu membunuh mereka. 

li-j : Sedih. 

6l : Bentuk tashghir kata Asha, nama 
sebuah kabilah terkenal. 


HADITS KE-395 

■rf * • * 

s* •* - 

Afi'u T 5 -Tv I ? " 4 ?i 

. .1 


* '''' 'll** ^ „ 

<±*xi :J15 «4JLfr 4Jl)l Csfcj -TAo 


^ 4 ) juj Ajj-rf/ jjui^ A*ifr 4JJI 

^]| ti .5^6 

51 :JjA3j C ykiJl 

Jp »lejl V_i\j OA A : j iSjUJl 

(v*S>U 


Anas ms meriwayatkan bahwa Nabi |j§ 
pernah mengutus sekelompok pasukan yang 
disebut dengan Qurra' (para penghafal Al- 
Qur'an), lalu mereka dibunuh. Maka belum 
pernah kulihat Nabi $5 bersedih atas suatu 
bencana seperti yang beliau dapati pada 
mereka. Lalu beliau qunut selama satu bulan 
dalam shalat Shubuh sambil mengucapkan: 
"Sesungguhnya Ushayyah telah bermaksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Doa-Doa * (80), Bab: Doa 
atas orang-orang musyrik (58)) 

Penjelasan 

ilJJBl $ : Karena mereka lebih sering 

mempelajari Al-Qur’an dari yang lain, 
mereka beijumlah tujuhpuluh orang, Nabi 
mengutus mereka ke Najd untuk menyeru 


MENGQADHA* SHALAT YANG 
TERLEWAT DAN SUNAH 
MENYEGERAKAN MENGQADHA’ NYA 

HADITS KE-396 

£* \y& t £a>- -YA*\ 

$ fLj &\ jjfi\ 

Jl a4-J 6 ^ 0$ 

jj? o& vpii cAijji 

1 )xau.... S Aalli aILc- 4A)1 4jjl 

t'-f V '• • \' -‘C’ \' 

Jjujti -UC- jji JUul*> yS- JajLoLub 

&I iilli 2*4 

j jj&ll rtloiJI IL jA>j jjO «fLj A&. 
\j : Jll <jyOL>\ Cli lZx« jAu |^Jt (^9 

L;of :jvl ££ £*$ 6? u 

Jj-Jj glifj p t.u*^lb j LAu O' 

Did “rlK; J-a> AXJl 

iUi' oi? 4 ^ tgoSlp o« £3b-j aJ^ 
^ CW ^ S\S S a!| :oJUl 


245 



jl :cj\3 s dl 

4*1 Uj :cJl4 fLj *3* &l <&! 

^31 \^j liJuiLal li ^»l j-o l^Ilj |lii 

^ <\3^ $jjl jio «5o^J jdij aJ* Al 
*l^5Sl>j^td Il3ji lj!f «3l^ Ijif 
J^- ‘^j 6i"j' ‘'i'UaC- \£j£i tjjjSljiJl 


j 3 Ait j£ « 5 !S 15 ui S 3 J t&S \ 4 ,j 

: j\l jj * jJi 5 * &3 *! X?5 

J^-j-^13 Or? W £*p«s U Ijili 
^$1 >ll :cj\i3 \^lii cJl 

»jp <aL j^iii 3ii3 & 

g&j; dJdU 

J oU^lt olj f 0 1 utbS* 1(3 

(f^m» 


Abu Raja' berkata, telah bercerita kepada 
kami 'Imran bin Hushain bahwa mereka 
pernah bersama Nabi gg dalam suatu 
perjalanan. Mereka terus berjalan sepanjang 
malam itu hingga ketika menjelang Shubuh, 
mereka beristirahat di suatu tempat lalu 
mereka mengantuk hingga tertidur sampai 
matahari sudah tinggi. Orang yang pertama 
kali bangun adalah Abu Bakar. la tidak 
membangunkan Rasulullah jgj sampai beliau 
terbangun sendiri. Kemudian Umarterbangun, 
Abu Bakar duduk dekat kepala beliau $g lalu 
bertakbir dengan mengeraskan suaranya 
hingga Nabi terbangun. Kemudian beliau 
keluar (dari tenda) lalu menunaikan shalat 
Shubuh bersama kami. 

Sementara itu ada. seorang laki-laki dari 
suatu kaum yang memisahkan diri tidak 
ikut shalat bersama kami. Setelah selesai, 


beliau bertanya, "Wahai fulan, apa yang 
menghalangimu untuk shalat bersama kami?" 

Orang itu menjawab, "Aku sedang junub." 

Lalu beliau memerintahkan orang itu untuk 
bertayamum dengan debu, lalu ia shalat. 
Kemudian Rasulullah menyertakan aku 
dalam berkendaraan bersama beliau 
untuk meneruskan perjalanan sampai kami 
merasakan kehausan yang sangat. Ketika 
kami sedang berjalan itu, ada seorang 
wanita yang (menunggang untanya) 
dengan kedua kakinya yang terjuntai bebas 
di antara kantung besar berisi air yang 
sering diistilahkan mizadah. Kami bertanya 
kepadanya, "Di mana ada air?" Wanita itu 
menjawab, "Tidak ada air." Kami bertanya 
lagi, "Berapa jarak antara keluargamu 
(rumahmu) dan air?" Wanita itu menjawab, 
"Satu hari satu malam." Maka kami berkata, 
"Ayo kita temui Rasulullah j|g." Wanita itu 
bertanya, "Siapa itu Rasulullah?" 

(Kami berangkat bersama wanita itu, tapi) 
kami tidak menceritakan perihal Rasulullah 
kepadanya hingga kami menghadap Nabi jg| 
bersama wanita itu. Lalu wanita itu bercerita 
kepada beliau sebagaimana dia bercerita 
kepada kami hanya saja ia menambahkan 
bahwa ia adalah seorang ibu dengan anak- 
anaknya yang yatim. Maka beliau jgg meminta 
kantong air milik wanita itu, lalu beliau 
mengusap tali penutup kantong air tersebut. 
Akhirnya kami yang berjumlah 40 orang laki- 
laki dalam keadaan kehausan dapat minum 
air hingga puas, dan setiap orang dari kami 
memenuhi kantong air dan tempat minum 
lainnya milik masing-masing. Kecuali satu 
hal, yaitu kami tidak memberi minum seekor 
unta yang memang senantiasa masih ada air 
yang tersisa padanya. 

Kemudian beliau berkata, "Bawalah 
kemari apa yang ada pada kalian." Maka 
dikumpulkanlah untuk wanita itu daging 
dan kurma-kurma hingga ia menjumpai 


246 



keluarganya lalu berkata, "Aku telah 
berjumpa dengan orang yang paling 
menakjubkan (sihirnya) atau dia seorang 
nabi sebagaimana mereka mengakuinya." 

Lalu Alah Ta'ala memberi hidayah kepada 
kaum tersebut melalui perantaraan wanita itu, 
wanita itu masuk Islam begitu juga kaumnya 
di kampung itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Riwayat Hidup" (21), 
Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam 
(25)) 


Penjelasan 

fi&i Ijijt : Berjalan di awal malam. 

: Singgah di akhir malam untuk istirahat. 
: Lalu mereka tertidur. 
sliSJVj : Shalat Shubuh. 

L>pj : Hewan tunggangan yang ditunggangi, 
fa’ul yang bermakna maful. 

iLu. : Dilepas. 

gJSStji : Bentuk mutsanna kata ;S| ji artinya 
tempat minum atau geriba. 

iu : Wanita yang memiliki anak-anak yatim. 

: Bentuk mutsanna kata yaitu 
mulut geriba. 

sjd : Wadah kecil dari kulit untuk menimba 
air (timba). 

JaJ : Terbelah. 

ja idi Jji artinya air memancar dari mata 
air. Ibnu Sayyidah menjelaskan, & iuil 
artinya air mengalir, artinya menetes. 

i : Sejumlah orang yang singgah bersama 
keluarga masing-masing di dekat sumber air. 


sSlJji pivj) «zuS \ ijCS v tsi 


(i^Luall dlb NJ lil 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari 
Nabi beliau bersabda, "Barang siapa 
lupa suatu shalat, maka hendaklah dia 
melaksanakannya ketika ia ingat. Karena 
tidak ada tebusan untuknya kecuali itu." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Bara siapa lupa mengerjakan shalat 
hendaknya ia shalat apabila mengingatnya, 
dan tidak mengulang kecuali shalat itu (37)) 


- Penjelasan 

: Agar kau mengingat-Ku di dalamnya 
(shalat). 


HADITS KE-397 

y * 

<4 ic. Zi\ { jS\ -r\s 


247 




BAB 6 

SHALAT MUSAFIR 
DAN TATA CARA QASHARNYA 


HADITS KE-398 

U** &\ ft Sijfc -r\A 

J&j 'drT <&1\ J>2 

s^U» o^|l! tjjLljlj 3 ^oiSj 

<i ol^LaJl I£+J>ji i^aS \ :;^Lall vjbS" A . j iSjliJt <u»-p.t) 


Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Allah 
telah mewajibkan shalat. Saat (pertama 
kali) Dia mewajibkannya adalah dua rakaat 
dua rakaat, baik saat mukim atau musafir. 
Kemudian ditetapkanlah ketentuan tersebut 
untuk shalat safar (dalam perjalanan), dan 
ditambahkan lagi (rakaat) untuk shalat ketika 
mukim." 


& & c$ i2) :j% jf sin jtijj Jh\ ;i 

( d '...I..'* - dill 

O* " !'Wl jwaii \A : j (^jUdJI A»-p.t) 

(\4Lij ;^LJI jii j«.-W ^ 


Hadits dari Ibnu Umar <&> dari Hafsh bin 
Ashim, berkata, "Ibnu Umar meriwayatkan 
kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah 
menemani Nabi ^ dan aku tidak melihat 
beliau melaksanakan shalat sunah 1 dalam 
safarnya. Dan Allah as* berfirman: Sungguh 
telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu "(Al-Ahz6b: 21 ) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Tidak melaksanakan shalat sunnah 
sesudah dan sebelum shalat fardhu ketika 
safar (11)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Bagaimana diwajibkan shalat ketika isra' (1 )) 


HADITS KE-399 


Penjelasan 

jipi : Shalat rawatib sebelum dan setelah 
shalat fardhu. 

: Teladan. 


££ CU4 JL& 
: Jva3 


J • I *11* * ? O' 

£jl :JV9 # jato. 


^ ^ ''I *Tl d? d * T -d t d £|. > • 

«jl p-Li aJl& <U)I Or 


1 Yakni sunah rawatib, yaitu shalat sunah yang mengiringi 
shalat fardhu baik sebelum atau sesudahnya. (Ibnu Hajan 
Fathul Bart 2/577) 


249 



HAD ITS KE-400 


qashar dan berapa hari orang bermukim 
hingga bisa mengqasar shalat? (1 )) 


* ' li- > • - ji,. . „ * » , 

:J13 <4JLC> 4JJl i^jA> — 1*» 

fLj jle. sill ^il 

i£isLl j jjj 

\A rj ijglivil 


Anas as berkata,"Aku shalat Zhuhurbersama 
Nabi di Madinah sebanyak empat rakaat, 
sedangkan ketika di Dzul Hulaifah dua 
rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Mengqashar shalat apabila telah 
keluar dan tempat tinggalnya (5)) 


HADITS KE-401 

Jii 4il -i>\ 

Ji o* aw' 5^' £* 

fM*sl :Jli ^u*»l Q\ ill* 

(j »W- 1* '-’V ' J^aii i vjUS* \A 

Cr"i ft" (•$]> jt-a5=Jl 


Anas m berkata, "Kami pernah bepergian 
bersama Nabi |j§ dari Madinah ke Mekah. 
Beliau melaksanakan shalat dua rakaat dua 
rakaat hingga kami kembali ke Madinah." 

Yahya bin Abu Ishaq bertanya kepadanya 
(Anas), "Berapa lama kalian tinggal di 
Mekah?" la menjawab, "Kami menetap di 
sana selama sepuluh hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Hal-hal yang berkenaan dengan 


MENGQASHAR SHALAT DI MINA 

HADITS KE-402 

* •? «. • i, •- * • 

:Jl3 i j+£- {ji 4JJ1 XfC- -1*7 

$3 ^ S * 9 

* " “j* 

‘£u u I a? b*^ o'— * 

S^Lall j&alS >_jbS" \A :<j 


Abdullah bin Umar $© berkata, "Aku pernah 
shalat bersama Nabi di Mina dua rakaat. 
Begitu juga ketika aku shalat bersama Abu 
Bakar, Umar dan juga bersama Utsman pada 
awal pemerintahannya. Namun, kemudian ia 
menyempurnakannya (empat rakaat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Shalat di Mina (2)) 


HADITS KE-403 


AJJl Qjfej < *r^5 Cfi *0^" -i*r 


Haritsah bin Wahb Al-Khuza'i <%& berkata, 
"Nabi mengimami kami shalat dua rakaat 
ketika di Mina, saat itu jumlah paling banyak 
dari sebelumnya dan dalam keadaaan 
aman." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Shalat di 
Mina (84)) 


250 



SHALAT Dl TEMPAT TINGGAL 
KETIKA HUJAN 

HADITS KE-404 


AliJ ^ i'JoS* £j| -i'i 

£■}*?» & ^ P ‘gJJ & 9* 

jifc 4ll! 5l J« 

Si : jjij j5 Ob IH ci\r bi rj$\ 

jkll i*a£~J I i_jU l* i_>US” V 

(fJUy j (iLJlj 


Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah 
mengumandangkan azan pada malam yang 
dlngin dan berangin. Kemudian ia membaca, 
"Shalatlah di tempat tinggal kalian." 

Kemudian ia berkata, "Jika malam sangat 
dingin dan turun hujan, Rasulullah m 
memerintahkan muadzin untuk mengucapkan, 
'Shalatlah di tempat tinggal kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keringanan ketika hujan dan alasan shalat di 
rumah (59)) 


Penjelasan 

Jli-jll : yaitu rumah, . tempat tinggal, dan 
hunian, jamak dan kata , rumah seseorang 

dal am bahasa Arab disebut maskan dan 
rahl, UJlij jj £# 13 : yaitu kami tiba di rumah- 
rumah kami. Dingin yang dimaksud dal am 
hadits ini adalah udara yang sangat dingin 
sekali. Udara panas sama seperti udara 
dingin karena sama-sama memberatkan, 
baik hujan teijadi pada malam ataupun 
siang hari. Ulama mengkhususkan angin 
dalam hadits ini sebagai angin kencang dan 
terjadi pada malam hari, karena pada saat 
itu angin kencang sangat memberatkan, 
berbeda ketika terjadi di siang hari. Ibnu 


Umar mengiyaskan angin kencang dengan 
hujan, karena sama-sama memberatkan. 
Shalat di rumah lebih umum dari apakah 
dilakukan secara berjamaah atau sendirian, 
namun umumnya shalat di rumah dilakukan 
sendirian. Maksud asli shalat berjamaah di 
lakukan dimasjid. 


HADITS KE-405 


02 & *2*3-1 ^ _t * e 

jSStf \S& Jf cJJ bl 

5Kj ^ ijlu£> J5 Jp 

. «• •*««•■? • i - •{ 2-«- 

^ (j OJbjS ^l» 

•" I ^ ^ • * 

jJa£ jJ Juaiyll i— >V j M \\ *^£.t) 


Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya 
ketika hari turun hujan, "Jika kamu sudah 
mengucapkan: Aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah, janganlah 
kamu sambung dengan: Marilah mendirikan 
shalat. Tapi serukanlah: Shalatlah di tempat 
tinggal masing-masing." 

Lalu orang-orang seakan mengingkarinya. 
Maka Ibnu Abbas berkata, "Itu pernah 
dilakukan oleh orang yang lebih baik 
dariku. Sesungguhnya shalat 3umat adalah 
kewajiban dan aku tidak suka memperberat 
kalian, sehingga kalian berjalan di tanah 
becek dan licin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Keringanan bagi siapa yang tidak menghadiri 
shalat Jum'at karena hujan (1 4)) 


251 



- Penjelasan 

& bli j* : Lafal ini sebagai pengganti 
i%^i\ j£ 5r , setelah itu lafal adzan berikutnya 
dibaca hingga tuntas. 

Sljp oi : Yaitu wajib, andai 

engkau membiarkan muadzin tetap 
mengumandangkan; sSUJl Jc cr , tentu yang 
mendengar seruan ini bersegera datang 
ke masjid pada saat hujan, sehingga hal 
itu memberatkannya, untuk itu engkau 
menyuruh muadzin mengumandangkan; \JuZ 

U agar orang-orang tahu bahwa hujan 
tennasuk salah satu uzur yang merubah 
azimah menjadi rukshah. 

$ • yaitu aku membuat kalian berada 
dalam kesulitan, artinya dosa, JJ-Ul : 
Tergelincir, bisa dibaca dengan ha' disukun 
atau difathah. 


HAD ITS KE-406 

jp fLj Al ££» 

jli]i «I>13 

554-g jp 

(jA-Jt j jjjll vV t ySjH '*• : j 


Ibnu Umar ® berkata, "Nabi Ig pernah shalat 
dalam perjalanan di atas kendaraannya ke 
mana pun hewan itu menghadap. Beliau 
mengerjakannya dengan isyarat, yaitu 
pada shalat lail selain shalat fardhu. Dan 
beliau juga mengerjakan shalat witir di atas 
kendaraannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Witir" (14), Bab; Witir 
dalam safar (6)) 


- Penjelasan 

: Sehingga arah perjalanannya 
menjadi kiblat baginya.' 


HAD1TS K.E-407 


<L>^ -i’V 

“A " *' 

j <-A# W jwai J \A (jgliiJt 4»^>.t) 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin 
Rabi'ah m bahwa ia melihat Nabi 
mengerjakan shalat sunah pada malam 
hari dalam perjalanan di atas punggung 
hewan tunggangannya ke mana saja arah 
kendaraannya menghadap. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Meiaksanakan shalat sunnah 
sesudah dan sebelum shalat fafdhu dalam 
safar (12)) 


Penjelasan • 

: Nafilah. 


HAD ITS KE-408 

HS - * • * i * - 

. -T: , 5 ti — ' - i '-■'•i 

^utJI uiol UU2 amiI 

k »>? JP 

:ciii jfa&\ jLS & 

4i\ ijLj cjf; Jfajj sjcs *&3l 


252 



I^Lo <_j\j V ijUS” 1A :j ^jUdl 

(jU-l Jp 

Hadits Anas bin Malik. Anas bin Sirin 
berkata, "Kami menemui Anas bin Malik as 
sekembalinya dari negeri Syam di daerah 
Ainu Tamar. 2 Aku melihat dia sedang shalat 
di atas keledai menghadap ke samping yaitu 
sebelah kiri arah kiblat. Maka aku tanyakan 
kepadanya, 'Aku melihat Anda shalat tidak 
menghadap kiblat?' Maka ia menjawab, 
'Seandainya aku tidak melihat Rasulullah 
mengerjakan seperti itu, pasti aku tidak akan 
mengerjakannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Shalat sunnah di atas keledai (1 0)) 

- ■ Penjelasan 

J&\ : Sebuah tempat di ujung Irak 

berbatasan dengan Syam. 


BOLEH MENJAMAK SHALAT 
KETIKA SAFAR 


HADITS KE-409 


:J1S 4mI (efej J+& jj! 

llj 4i\ jjij c4j 

i 5 ** ?*'ii i ? 2 ». • • 9 ^ ti 

4^? J) ji-Jl 

IS^j 1 jj.da* U :j 

Oi-JI,) 


2 Nama tempat di ujung Irak sebelah negeri Syam tShabth 
AI-BukhSri Tahqiq Dr. Muslhafa Dib Al-Bugha 1/371). 
Dalam Kitab AI-MasS'il disebutkan, Imam Ahmad 
menafsirkan bahwa maksud hadits ini adatah 
mengakhirkan shalat pertama dan menyegerakan shalat 
yang kedua pada awal waktu. Hal ini selaras dengan 
penafsiran Abu Asy-Sya'tsa', Amru bin Dinar, dan lainnya. 
(Fathul BSri Ibnu Rajab 4/44). 


Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat 
Rasulullah jika tergesa hendak berangkat 
dalam safar, beliau mengakhirkan shalat 
Maghrib dan menjamaknya dengan shalat 
Isya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Shalat Maghrib tiga rakaat dalam 
safar (6)) 


HADITS KE-410 

:J\1 4JLfr <U3l tiUU -IV 

jl \l\ pLj & & ^ dill Ji-j 6^ 

y^» cij ji §jj if 35 

6» els ill £fl jjl ^ 

JAjI I)} ulj 13 :S^Ldll ul^ \A (fjlnJI 4>^>t) 


Anas bin Malik berkata, "Rasulullah 
apabila berangkat bepergian sebelum 
matahari condong, beliau mengakhirkan 
shalat Zhuhur hingga waktu shalat Ashar. 
Kemudian beliau berhenti lalu menjamak 
keduanya. Dan apabila matahari condong 
sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur 
terlebih dahulu kemudian berangkat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Apabila berangkat bepergian 
setelah matahari condong ke barat, Nabi 
shalat Zuhur terlebih dahulu terus berangkat 
( 16 )) 


Penjelasan-- 

J.:Ill o^lj : Matahari condong ke barat, ini 
ketika bayangan mulai muncul. 


253 



MENJAMAK SHALAT KETIKA MUKIM 

HAD1TS KE-411 


:<J\3 ilft tf'CS’ jjl SjjJ- -t^^ 


*%*+++ J • i *■» 


\juJ? UU^I ill u-fr 

»*» • J •» O' 


juo jJ ^ t— A> V* :<3 

(<0^11 


Ibnu Abbas g$ berkata, "Aku pernah shalat 
bersama Rasulullah % delapan rakaat 
dengan dijamak dan tujuh rakaat dengan 
dijamak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidak mengerjakan shalat 
sunnah setelah shalat fardhu (30)) 

Penjelasan 

&U5 : Delapan rakaat; Zhuhur dan Ashar 
dijamak, keduanya tidak dipisah dengan 
shalat sunah. 

: Maghrib dan Isya. 


BOLEH BUBAR SHALAT DARI 
SEBELAH KANAN DAN KIRI 

HADITS KJE-412 

ji.l » ^ • * • i « • ^ ^ 

4JJI 4JJ1 JLS* -iW 

gUSll)] JV5 *ilE 

v ^ 

i-it JliaiMl no <_>bS" V gjjla-dl A^>1) 

(JLillj (j* 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Janganlah 
salah seorang dari kalian memberi peluang 
sedikit pun kepada setan untuk mengganggu 
shalatnya; ia berpendapat bahwa tidak 
boleh seseorang beranjak pergi kecuaii dari 
sebelah kanannya. Tapi sungguh aku melihat 
Nabi jj§ sering beranjak pergi dari sebelah 
kirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Berpaling dan beranjak dari sebelah kanan 
ataukiri (195)) 


MAKRUH SHALAT SUNAH 
KETIKA IQAMAT 

HADITS KJE-413 

<jjfj tiUU 4A)1 ale- iL>jS- -ivr 

,s - •">* ' * > i 2 , 

uu Cwtaji jlsj 

AJ jdlj ^ JjiSl 

:j&-j *3* &l 4)1 tf JVjj 

S^Lall IjJ <_jL fA V i£)U*JI *^p-i) 

(Jjj^ll 'ij i^Lo 


Diriwayatkan dari Malik Ibnu Buhainah $& 
bahwa Rasulullah gg pernah melihat seorang 
laki-laki shalat dua rakaat, padahal iqamah 
telah dikumandangkan. Setelah Rasulullah 
selesai shalat, orang-orang mengerumuninya 
dan beliau berkata kepadanya, "Apakah 
kamu shalat Shubuh empat rakaat? Apakah 
kamu shalat Shubuh empat rakaat?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
shalat telah didirikan maka tidak ada shalat 
kecuaii shalat lima waktu (38)) 


254 



i 


Penjelasan 

JlAiJl <> t : Dikerubungi orang-orang. 


SUNAH SHALAT TAHIYATUL MASJID, 
MAKRUH DUDUK SEBELUM 
MENGERJAKANNYA, DAN 
DISUNAHKAN KAPAN SAjA 


SlJLxJU ( 

:cJti dJtji 5^T :jl3 <j\j Jp 


- a ^ e 

sKSn 


C%Jua> 

*l/£ «-Aj rt ft :<£ tSjUJl 

(>J-b 


HADITS KE-414 


«*& iui #3 m $ ^ -«t 

J5o iSl : JVl fLj Al 4JI jjjij SJ 

^o'Jj s^iai j^iii 

jj-JjyJll Jio ISJ <_>L V :;^La)l i r >lsS' A (5jUOI *^-p-i) 


t > • - 


Abu Qatadah As-Salami m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^ bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian masuk masjid hendaklah 
shalat dua rakaat sebelum duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" {8), Bab: Apabila 
kalian masuk masjid hendaklah shalat dua 
rakaat (60)) 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
BAGI ORANG YANG BARU TIBA DARI 
PERJALANAN 


HADITS KE-415 


Si, - .. > • i> 'J i, • » i , , > • , 

:J\3 ‘4jdl «U£- — i^O 

«afj ^ kits igfr 4 jdlj *3* 

Jj\^ : Jill <fl*5 ^ £)p 


Jabir bin Abdullah m berkata, "Aku pernah 
bersama Nabi dalam suatu peperangan 
lalu untaku berjalan lambat hingga aku 
kelelahan. Kemudian Nabi igg menemuiku dan 
memanggilku, '3abir!' 

Aku jawab, 'lya.' 

Beliau lalu bertanya, 'Kenapa kamu?' 

Aku jawab, 'Untaku berjalan lambat sehingga 
aku kelelahan.' Aku baru tiba pada pagi hari. 
Lalu kami pergi ke masjid dan aku mendapati 
beliau di pintu masjid, lalu bertanya, 'Baru 
sekarang kamu tiba?' 

Aku jawab, 'Ya.' 

Maka beliau bersabda, 'Biarkanlah untamu 
itu, masuk dan shalatlah dua rakaat!' Aku pun 
masuk ke masjid lalu shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Membeli Hewan dan keledai (34)) 

Penjelasan 

: Lelah. 


SUNAH SHALAT DHUHA, SEDIKITNYA 
DUA RAKAAT 

HADITS KE-416 


$ (]>l :cJ\5 c 4JJ| (gj Lialfc tioO»- — 


255 



lAr** 3 ^ ^ ^ O' ‘r*£ 

I < f £ ''ft ^ | ^ *£ !• * ^ 1 1 ••***■* 

IpUkU ? 3iJ «Ja3 

jj 'a*j£- v->L 0 V^" " : (3 ^5^4) 

(<_A*rl ji& y Jil yJlj JJJl i^Lo jjft pJLwy *-1* «Ull 


melaksanakan shalat yang lebih ringan 
daripada saat itu, namun beliau tetap 
menyempumakan rukuk dan sujudnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Orang yang melaksanakan shalat 
sunnah ketika safar, selain sunnah ba'diyah 
dan qabliyah (12)) 


Aisyah ^ berkata, "Jika Rasulullah 
3 gjj meninggalkan suatu amal padahal 
beliau sangat suka mengerjakannya, itu 
karena beliau khawatir jika orang-orang 
mengerjakannya lalu (amalan) itu menjadi 
diwajibkan bagi mereka. Dan setiap kali 
Rasulullah jgjj melaksanakan shalat Dhuha, 
pasti aku ikut melaksanakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud " (19), 
Bab: Anjuran Nabi untuk shalat malam dan 
shalat-shalat sunnah lainnya (5)) 


HADITS KE-418 

:J\5 ilfr -INA 

m *i« 

:6jil ji &iH ^ £lijf 

Jp ^ '$ & && 

Jj 

0 0 

£ I^Lo v->U TT :x -y >4. j l v_ikS” A»-_p-l) 


Penjelasan 

U 3 : Tidak melakukan shalat nafilah. 


HADITS KE-417 


-tw 

•? «* 


SI ojfi vj!]^ f i ■ ’ 
J^jS& g» (£ fLj & &\ 
S^La> ia|3 Hi <o\j«5j jUi 

ij y vjL j< vjS~ ujfeS' \A rj <*-^i-l) 

(1(1; 1 ~ 1 |j ^ 


Dari Ummu Hani' mengatakan bahwa pada 
Fathu Mekah, Nabi $§ mandi di rumahnya lalu 
shalat delapan rakaat. 

la (Ummu Hani') mengatakan, 'Aku 
belum pernah sekali pun melihat beliau 


Abu Hurairah m berkata, "Kekasihku 
(Rasulullah $|) telah berwasiat kepadaku 
dengan tiga perkara yang tidak akan pernah 
aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia, 
yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan, 
shalat Dhuha, dan tidur setelah shalat Witir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat Dhuha ketika berada di tempat 
tinggal (33)) 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
SEBELUM SHUBUH 

HADITS KE'419 

C)\ &\ -l\\ 

t)lp\ J&*l \l\ 4)1 

J-* L£ra\\ \Zj 

>£, s li si • f 

o^UaM pub (|}l 

(j^vtJt jm QliS/l vjU \T vjbS” \* .'(3 <»^a-l) 


256 



Diriwayatkan dari Hafshah "Dika muadzin 
telah selesai mengumandangkan azan 
Shubuh, Rasulullah melaksanakan shalat dua 
rakaat ringan sebelum mendirikan shalat 
Shubuh. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
setelah Shubuh (12)) 


HADITS KE-420 

:cJ\3 I^jI &\ (sfej doji- -if* 

cg&j fbj iiii *jii of 

a*j «— »Vj \t v->bS” \* :j 


Diriwayatkan bahwa Aisyah m berkata, 
"Nabi selalu melaksanakan shalat sunah 
dua rakaat ringan antara azan dan iqamat 
pada shalat Shubuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
setelah Shubuh (12)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bacaan dalam dua rakaat shalat Subuh 
(28)) 


HADITS KE-422 


jli :cJ\3 (\ 4 lfr 4Ul (Sfj iiSlc doa> -Itf 
Of 6 1? 1 & ***' & tfi* Or* 1 - 

liius 

jjbUj <-Aj tY i-jbS” M <»^S-t) 

(IcjLl U>L— 


Aisyah ^ berkata, "Tidak ada shalat sunah 
yang lebih Nabi |jg tekuni daripada dua 
rakaat Fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Memelihara shalat sunnah fajar dan 
yang menamainya shalat sunnah (27)) 

Penjelasan 

ll&5 : Memelihara dan menjaga. 


HADITS KE-421 


5^ :cJ\5 1 I 4 . *£> 4Jdl C&5 -tn 

ggtfjH & gi\ 

\} ji jjfi sSu. dSji 

i " I ; 


Aisyah berkata, "Biasanya Nabi gj; 
meringankan (shalat) dua rakaat sebelum 
shalat Shubuh hingga aku bertanya, 'Apakah 
beliau membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah)?'" 


KEUTAMAAN SHALAT SUNAH 
RAWATIB SEBELUM DAN SESUDAH 
SHALAT WAJIB SERTA TATA- 
CARANYA 


HADITS KE-423 


:jvS Uji* J>\ -i 


jjuj 4JJI & t£\ £ c4U 

-- * <* • £ <- • -- ^ •«•?», ** * ** •S"'* •rf ii *r 0 •* 

Jbu t Jbu t J-J 

'•<’ 1 ; !| J -|| 

Jbu jjuJcyuty ijuLaJI Jbu JuJUJwj (OyuJI 

4 Juj ^3 C»\S tAjuiU 


257 



juo <_>L ^jliuJI <^>t) 


(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat malam Nabi ketika bulan 
Ramadhan, dan bulan-bulan yang lain (16)) 


Ibnu Umar S£S berkata, "Aku pernah shalat 
bersama Nabi dua sujud (rakaat) sebelum 
Zhuhur dan dua rakaat setelah shalat Zhuhur, 
dua rakaat setelah shalat Maghrib, dua 
rakaat setelah shalat Isya, dan dua rakaat 
setelah shalat Jumat. Adapun Maghrib dan 
Isya, beliau mengerjakannya di rumahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat sunnah setelah shalat wajib (29)) 


BOLEH SHALAT SUNAH DENGAN 
BERDIRI DAN DUDUK; SEBAGIAN 
RAKAAT BERDIRI DAN SEBAGIAN 
LAINNYA DUDUK 

HADITS KE-424 


HADITS KE-425 

4A)l (jfj f ' 4 -Ifo 

4JI o\ 

P 0 

p .ufcSI fis ST j\ 5 m* & 

jL &liJl ZiS'jJl ^ j£io 

0^3 tJJaj ^5 bll 

A^jU OJlS' ij\j 

?* ujbST \A :<3 4>^>i) 

L* p-J pj IjlC'VS 


U :cJll l^ifc <UJ| <£i»J do op- -Id 

02 !/*i i P £ ' ^ «^!3 

bb b! ji j$ji 

fil i? jySjf jf oj& sjjiJi & $ 

4A»I J-o jjjJl ^Li i_jL M \\ :<j iSjUJI 4^4-t) 


Aisyah & berkata, "Tidak pernah aku 
melihat Nabi $§ membaca surat ketika shalat 
malam dalam keadaan duduk sampai ketika 
beliau telah berusia lanjut, beliau membaca 
dalam keadaan duduk. Namun, bila surat 
yang dibacanya tinggal tersisa 30 atau 40 
ayat, maka beliau berdiri dan melanjutkan 
bacaannya itu dengan berdiri. Kemudian 
beliau rukuk." 


Aisyah Ummul Mukminin <& meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ig pernah melaksanakan 
shalat dengan duduk, beliau membaca surat 
sambil duduk. 3ika bacaannya tersisa sekitar 
30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri dan 
melanjutkan bacaannya itu dengan berdiri. 
Kemudian beliau rukuk lalu sujud. Kemudian 
beliau melakukan seperti itu pada rakaat 
kedua. Apabila beliau telah menyelesaikan 
shalatnya, beliau melihat (kepadaku). Bila 
aku terjaga maka beliau mengajak aku 
berbincang. Dan bila aku tidur, maka beliau 
berbaring. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(81), Bab: Apabila seseorang shalat dengan 
duduk kemudian ia merasa sehat, maka ia 
boleh meneruskan shalatnya dengan berdiri 
(20)) 


258 



SHALAT MALAM DAN JUMLAH (HR. Bukhari, Kitab: “Shalat Tahajud" (19), 

RAKAAT YANG NABI KERJAKAN; SAH Bab: Shalat malam Nabi %% ketika bulan 
SHALAT WITIR SATU RAKAAT Ramadhan dan bulan-bulan yang lain (20)) 


HAD1TS KE-426 

"* £ii * - • S- 


sJS\B -tn 

& & 

5 ^ u :cJUj 5 Ukij & 

4 V 5 jiiij {j i fL$ &z. &\ 4aji 

J-*3 UjJI ^su SJ-JLc- Jp 

^ a p ** 

cJ\l tf5tf 0^" 

(5 : jul if fosf aJji jjij a ciil 

^ fa: % $ us Sj Jijte 

<Al ^*o fLi t-Aj c-AsS” \\ (jjliuJI 4^-^i) 

(•^j j *5^ 


Hadits Aisyah. Abu Salamah bin Abdurrahman 
pernah bertanya kepada Aisyah ® tentang 
cara shalat Rasulullah gj di bulan Ramadhan. 
Maka Aisyah menjawab: 

"Tidaklah Rasulullah sgg melaksanakan shalat 
malam pada bulan Ramadhan dan bulan- 
bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau 
shalat empat rakaat, jangan kamu tanyakan 
tentang bogus dan panjangnya. Kemudian 
beliau shalat empat rakaat lagi dan jangan 
kamu tanya tentang bogus dan panjangnya. 
Kemudian beliau shalat tiga rakaat." 

Aisyah berkata, "Aku bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum Shalat 
Witir?" 

Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, kedua 
mataku tidur, namun hatiku tidak tidur." 


HADITS KE-427 


:cJ\J clglfr 4&1 C$fcj -ICV 

# feL p^5 *£* & & tsp 1 

j?u u i jajiSj 

o' «*• 

oi-S” t— A j \* M 4>^>.|) 


Aisyah berkata, "Nabi melaksanakan 
shalat malam 13 rakaat, termasuk witir dan 
dua rakaat sunah Fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bagaimana dan berapa rakaat shalat 
malam Nabi (10)) 


HADITS KE-428 

ciU» :JlS iloji- -ICA 

4A>\ *o%0 

:cJls joI-^3 

5 S ji £>>: jS 

J— JJl Jjl <_Aj <— AsS* M :<j ^»^»-l) 

(•>•' W*-l> 


Hadits Aisyah. Al-Aswad meriwayatkan, 
"Aku bertanya kepada Aisyah ® tentang 
cara shalat malam Nabi g|. Aisyah s® 
menjawab, 'Beliau tidur pada awal malam 
dan bangun pada akhir malam lalu shalat. 
Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. 
3ika muadzin sudah mengumandangkan 


259 



azan, maka beliau segera (berangkat). Tapi 
bila saat itu beliau punya keperluan, maka 
beliau mandi. Bila tidak, maka beliau hanya 
berwudhu lalu keluar (untuk shalat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud " (19), 
Bab: Orang yang tidur di awal malam dan 
bangun di akhir malam (15)) 


HADITS KE-429 


cJCu :J\3 

Sill Zgi\ jj cs.\ $ $ .LsSIc 

fj" 5^ ji :cil .fjiai :cJtf fLj *3* 

lil pij 5 f :cJ \5 


Hadits Aisyah. Masruq meriwayatkan, "Aku 
pemah bertanya kepada Aisyah ©, 'Amal 
apakah yang paling dicintai oleh Nabij^?' 

Aisyah menjawab, 'Yang ditekuni terus 
menerus.' 

Aku bertanya lagi, 'Kapan beliau bangun 
malam?* 

Aisyah menjawab, "Beliau bangun malam 
bila mendengar kokok ayam jantan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur ketika waktu sahur (7)) 

Penjelasan 

filSll : Sesuatu yang rutin dilakukan seseorang, 
maksudnya sesuatu yang rutin menurut 
kebiasaan, tidak mencakup seluruh waktu 
karena hal itu sulit dilakukan. 

qUJI : Ayam jantan, karena ia sering berkokok 
pada malam hari. 


HADITS K.E-430 
r t? , - 


»\l)l l a :cJll *£ |\& do.X> -IT'* 

I ^ •I*' ^ 


Aisyah ® berkata, "Tidaklah aku 
mendapatkan ia di sampingku saat tiba 
waktu sahur kecuali dalam keadaan tidur." 
Yang dimaksud oleh Aisyah ialah Nabi 3 ®. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur ketika waktu sahur (7)) 

Penjelasan 

iUjf U : Aku tidak mendapati beliau. 


HADITS KE-431 

35 j l (JJJI Js” :cJld iiilc- -tX\ 

j»h\ *fLj &\ & Jji 

olcL. utL t ijSjll M ^ a>j>1) 


Aisyah berkata, "Setiap malam Rasulullah 
melaksanakan shalat Witir dan selesai pada 
waktu sahur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir " (14), Bab: 
Waktu-waktu pelaksanaan shalat Witir (2)) 

Penjelasan-- 

Dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud dari 
Aisyah, bahwa Nabi shalat witir di awal, 
di pertengahan dan di akhir malam, namun 
saat beliau wafat, shalat witir beliau berakhir 
pada waktu sahur, kemungkinan beliau 
mengerjakan witir di awal, pertengahan 
dan di akhir malam untuk menjelaskan hal 
tersebut boleh, dan pada akhir masa hidup, 
beliau mengerjakan di akhir malam untuk 


260 



mengingatkan bahwa akhir malam adalah 
waktu terbaik shalat witir bagi yang yakin 
bangun malam. 


SHALAT MALAM ITU DUA-DUA 
DAN SHALAT WITIR ITU D1 AKHIR 
MALAM 


HAD ITS KE-433 

j£> t U <tt)i ($&j -ITT 

y>\ : Jll cjju aj 4JJl 

j*T Jk>J i_j\j t jijll M :j (jjUJI 

(lA> 


HADITS KE-432 


%-j Ol 0^1* &I -m 

SSU £e, aIa Al j&I jfc 

5u :fLj *3* Ai aiii jjpj JOS i jit 

£4ii fJbjd ^ lib ^ Jii jii 

03 U y 5o>"lj i*5j 

(jJjll »W L* vjU \ jj j)l 




Abdullah bin Umar ® meriwayatkan dari 
Nabi jg, beliau bersabda: "Dadikanlah akhir 
shalat malam kalian witir (ganjil)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir" (14), Bab: 
Hendaknya shalat yang terakhir adalah 
shalat Witir (4)) 


ANJURAN BERDOA DAN BERZIKIR 
PADA AKHIR MALAM YANG 
MERUPAKAN WAKTU MUSTAJAB 


Ibnu Umar S3 meriwayatkan bahwa ada 
orang bertanya kepada Rasulullah jfjj tentang 
shalat malam. Maka Rasulullah ^ bersabda: 
"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. 
Jika salah seorang dari kalian khawatir akan 
masuk waktu Shubuh, hendaklah ia shalat 
satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi 
shalat yang telah dikerjakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir" (14), Bab: 
Tentang shalat Witir (1)) 

Penjelasan 

yZ ji; : Lafial ini ghairu munsharifkaiem ‘adl 
dan wasfh, disebut secara berulang sebagai 
penegasan, karena kata ini berarti; dua-dua, 
dua-dua, sebanyak empat kali, artinya; salam 
setiap dua rakaat 

Qjii. \ty : Khawatir ketinggalan 
shalat Shubuh. 


HADITS KE-434 


o\ «ilc. &\ 'J\ in 

2jC dj ^ 

dii JA 5 U s uIji jj jf JU33 

c/> clgcl& <y> 6yi ji' 

Jxc-tl KuiafrU 

^ alcjll \t :ju>«4s)I i r ibS' W (jjjliiJl ^>-^-1) 

(JJJI^-T 


Abu Hurairah ss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Rabb kita yang 
Mahasuci dan Tinggi setiap malam turun ke 
langit dunia pada sepertiga malam terakhir 
dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada- 
Ku pasti Aku kabulkan, siapa yang meminta 
kepada-Ku pasti Aku penuhi, dan siapa 


261 



yang memohon ampun kepada-Ku pasti Aku 
ampuni.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Doa dan shalat di akhlrmalam (14)) 


Penjelasan 

: sin di sini bukan untuk makna 
permohonan, namun di sini bermakna 

(Aku memperkenankan permohonan). 


ANJURAN QIYAM RAMADHAN ATAU 
SHALAT TARAWIH 


HADITS KE-435 

0^ ‘4JLC- 4Jdl (jyfj OjJjA ~ LT® 

*• 

Otaij cy> :jvl jlij *1* ail & Al 

J>1 & fliS U id Ctolj to 

O^ 1 -* _) <— *L ^ ^ ! «j Aq-^J-t) 

(oL^Cr* 


Abu Hurairah s© meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jj£ bersabda: "Barang siapa 
menegakkan (shalat) Ramadhan karena 
iman dan mengharap pahala, maka dosa- 
dosanya yang telah lalu diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (27), Bab: Shalat 
malam pada bulan Ramadhan adalah 
bagian dari iman (27)) 

---Penjelasan 

: mempercayai dan menginginkan 
wajah Allah dengan niat tulus. 

: yaitu lalu kalian meninggalkannya 
padahal kalian mampu, maksudnya bukan 
lemah secara keseluruhan, karena lemah 
secara keseluruhan menggugurkan taklif 
sejak awal. 


HADITS K.E-436 

A ' - *A 


dill 51 4&1 C$?j aJ&Ic. -tr\ 

5? Ol3 j»Iij djjl 


Jl>j < j^3 <jjyv*idl ^ JJJ1 

IjLis 1 ^\i)l £%^li 

Jj*l ijjjJoCi ^llll <4 jL» 
4&1 4^1 jjij ^3 «A*J\ill ilil 




01 cJir iiu 5JLi3 -Of. 

JL»- ail Jji- jUvmm 31 jitfr A^gll 

4iiS u*&i £ jif^lJi ^ £1 ‘^iii 
£ Ji§ p & iii d ; j\I p 

j Jli i_jU i_jb5” \\ :j <>-^>-t) 

(jbu 1*1 »Utll Jjo 


Diriwayatkan dari Aisyah ^ bahwa 
Rasulullah pernah keluar di tengah malam 
untuk melaksanakan shalat di masjid. Orang- 
orang kemudian mengikuti beliau dan shalat 
di belakangnya. Pada waktu paginya orang- 
orang membicarakan kejadian tersebut. 
Kemudian pada malam berikutnya orang- 
orang yang berkumpul bertambah banyak 
lalu ikut shalat dengan beliau. Pada waktu 
paginya orang-orang kembali membicarakan 
kejadian tersebut. Kemudian pada malam 
yang ketiga orang-orang yang hadir di 
masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu 
Rasulullah $§ keluar untuk shalat dan mereka 
shalat bersama beliau. Kemudian pada 
malam yang keempat, masjid sudah penuh 
dengan jamaah hingga akhirnya beliau 
keluar hanya untuk shalat Shubuh. 

Setelah selesai shalat Shubuh, beliau 
menghadap kepada orang banyak 


262 



membaca syahadat lalu bersabda, "Amma 
ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak 
tahu keberadaan kalian (tadi malam). 
Akan tetapi, aku takut shalat tersebut akan 
diwajibkan kepada kalian, sementara kalian 
tidak mampu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Orang yang mengucapkan "amaa ba'du" 
setelah pujian dalam khotbah (29)) 


DOA DALAM SHALAT MALAM 

HADITS KE-437 

<.C > • - . . 5 - i. J • / 

:J15 uUfc <U)I -LTY 

•1 - ji,. s «. j a., - • 5 

AJl& 4jj! Un fr CO 

J ^ ^ ^ y " * , * SfS A' ' 

tj*w |bJ A j J jj 

f ? •*» 5* . •" T • C*', „ « | 5K ^ i « £ i 

usjo |L> Jli |»j 

? ' ; ‘T'T *? •»«» •*! J •? *.. • ■{ j ** + io • i t 

^ ‘ji» (J 

* ‘ s' ?? j •iSy-f t * *< 

OJ j 1 Jyj (])) A oAI^j C«.»A3 

< •; f? , J j ( S 

J^lS t^odo |>li9 

^ ** ^ i 

d)>J C*»US5 (Cj 3jbl3 

bl ^cij |»U3 |9j k»juj # j^fr 

‘ISjsJ $ sSlilb jSb aSSTI <£2 f \S 

•G* ^ 4 ,&■' r& =il& 4 Ji" 5§ 

•g> c*> *g> ^ $ >g> a; 

#4 ‘Gji ‘GJi a# ‘GJi jij 
oil ^ 40 4i$ JV3 fijs 4 jiiG *G> 

4j cir! '-■■■■^■ i | ^ji^l 4 (us 1 ** 

ft ^ o» ^ ^ ^ *•» ? 

<£>j -r ' ^ C>£ 

^cLflP- 


li) tltjjl >_jIj :Ol^C- jJi cob^ A* : j t_5j 1^-11 Aj>^>-1) 

Ibnu Abbas m berkata, "Aku pernah 
bermalam di rumah Maimunah, lalu Nabi % 
bangun untuk membuang hajat. Kemudian 
beliau membasuh wajah dan kedua 
tangannya, lalu beliau mendatangi tempat 
air yang digantung dan membuka talinya. 
Kemudian beliau berwudhu di antara dua 
wudhu (dua kali dalam membasuh), tidak 
banyak namun sempurna. Kemudian beliau 
melaksanakan shalat. Lalu aku berdiri dan 
berjinjit khawatir kalau beliau akan melihat 
bahwa aku telah memperhatikannya. Lalu 
aku wudhu dan berdiri untuk shalat. Maka 
aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau 
meraih telingaku dan menggeserku ke 
sebelah kanannya. Shalat beliau pun selesai 
hingga 13 rakaat. 

Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga 
terdengar tarikan nafasnya. Beliau jika 
tidur terdengar tarikan nafasnya. Lalu Bilal 
mengumandangkan azan untuk shalat, 
kemudian beliau shalat tanpa berwudhu lagi. 
Di dalam doanya beliau mengucapkan: 

Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam 
hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, 
cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah 
kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di 
hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya 
di atasku, cahaya di bawahku, dan jadikanlah 
cahaya bagiku." 

Kuraib berkata, "Ada tujuh anggota badan 
lainnya (tapi ia lupa)." la berkata, "Lalu aku 
bertemu dengan salah seorang anak Al- 
Abbas, lalu ia menceritakannya kepadaku, 
lalu menyebutkan: Uratku, dagingku, 

rambutku dan kulitku) la menyebutkan dua 
hal lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Doa ketika bangun malam (10)) 


263 



- - - Penjelasan — 

$ 14 : Tali pengikatnya. 

0 « : Tanpa terlalu mengirit ataupun 
boros dalam menggunakan air. 

j£=4. ^ : Cukup dengan kurang dari tiga kali 
basuhan. 

j5j : Menyampaikan air ke bagian yang 
diwajibkan agar air disampaikan ke tempat 
tersebut. 

: Asalnya JHL5 artinya memanjang, 
pendapat lain menyatakan kata ini berasal 
dari yang berarti punggung, karena 
hewan yang ditunggangi memanjangkan 
punggungnya. 

cJlssS : Mengikuti pola tafa'ala, dan fi’il ini 
hanya berbentuk fi'il lazim (tidakmemerlukan 
obyek), artinya menjadi sempurna. 

HSIi : Aku memberitahukan kepadanya. 

UjS $ $ : Menyingkap berbagai pengetahuan 
untukku. 

!*# -jj : Menyingkap segala hal yang 
terlihat 

^ tij : Menampakkan segala yang 
terdengar. 

jc-j : Had, pandangan, dan 
penglihatan secara khusus disebut dengan 
kata fi ( zharafi karena hati adalah tempat 
memiklrkan tanda-tanda kebesaran Allah, 
pandangan adalah tempat untuk melihat 
tanda-tanda kebesaran Allah, pendengaran 
adalah tempat berlabuh cahaya-cahaya 
wahyu Allah dan tempat turunnya ayat- 
ayat Allah, sementara sisi kanan dan kiri 
secara khusus disebut dengan huruf fi untuk 
memberitahukan bahwa cahaya-cahaya 
tersebut menembus dari hati, pandangan, 
dan penglihatan ke sisi kanan dan kiri 
untuk para pengikut beliau, setelah itu 
beliau menyebut secara garis besar setelah 
menyebut secara rinci melalui sabda; ^ JiLlj 
\jy (dan jadikanlah cahaya untukku) sebagai 


penegasnya. Nabi |jg meminta cahaya pada 
seluruh bagian tubuh dan seluruh sisi beliau, 
agar cahaya yang ada di dalam perbuatan 
dan segala tingkah laku beliau semakin 
bertambah di atas cahaya yang sudah ada. 

ojllUl £ : Menurut pendapat paling rajih, 

yang dimaksud adalah tujuh tulisan yang ada 
dalam riwayat Kuraib yang tidak ia hafal saat 
itu. 

gjsLii. jfSj : yaitu tulang dan otak, pendapat 
lain menyebut; lemak dan tulang. 


HAD1TS KE-438 


ST -T - • i., • - t • , 

4JU Ou 4jl ((UtUfr *0 41)1 Jufr -IT A 

•* • * W* O’ / * M * 

iSSCjil J JiM. 

4i)i 

iSj ji fLj 41)1 ji 41)1 Jjij 

ji 4 IJ ji jii 1 

i&t 4 lLi Jj-Lj 


9^1 j^i y P ^ S® 6^ 

jj iuj- # 

1 -J , ^ ' 8 f » | 1 ^ • S*i 88 J 

|»V3 4 J 4 aJuaa 

•"j •» •? * < •'/. > ,5- , • 1 

U JI) 

ji 3 ££& ^>13 cST'U 

^ j3 j2 

fiSjdi tff ji ^1 j3 ^ p 

ji 3 &/*" p ‘CX&bi*' j-i 3 


264 



a«j 0 iTjSJI 5*1 <—>L n t <a-j±- 1) 

duJ-l 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa 
ia pernah bermalam di rumah Maimunah, 
istri Nabi jgg, dan bibinya dari pihak ibu. la 
menceritakan: "Aku berbaring di sisi bantal 
sementara Nabi Ig dan istrinya berbaring 
pada bagian panjang (tengahnya). 
Rasulullah Jg lalu tidur hingga tengah malam, 
kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau 
bangun dan duduk sambil mengusap sisa- 
sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan 
tangan. Beliau kemudian membaca sepuluh 
ayat terakhir dari Surah Ali Imran. Kemudian 
beranjak ke tempat geriba yang tergantung. 
Lalu beliau wudhu dengan memperbagus 
wudhunya kemudian shalat." 

Ibnu Abbas berkata, "Maka aku bangun 
dan melakukan seperti yang beliau lakukan. 
Lalu aku berdiri di sampingnya. Beliau 
kemudian meletakkan tangan kanannya 
di kepalaku seraya memegang telingaku 
dan menggeserku ke sebelah kanannya. 
Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian witir. 

Setelah itu beliau tidur berbaring hingga 
muadzin mendatanginya. Beliau lalu bangun 
dan shalat dua rakaat ringan. Kemudian 
beliau keluar untuk shalat Subuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membaca Al-Qur'an setelah berhadats atau 
yanglainnya (36)) 

Penjelasan - 

JT : (sepuluh ayat 

terakhir surah Ali 'Imran) yang awalnya, 
“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, dan pergantian malam dan siang 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 


orangyang berakal." (Ali ‘Imran: 190) Hingga 
akhir surah. 

jill : Geriba lapuk dari kulit, bentuk jamaknya 

0 Hi. . 

liM* : Menggesernya untuk mengingatkan 
dari kelalaian terkait etika mengikuti imam, 
yaitu berdiri di sebelah kanan imam jika 
imam hanya seorang diri. 


HAD ITS KE-439 


t 4JJl C$?J 

fLj &\ & tit 

i'ik^a OolS* oa.fT ljIj V M 

pju dt Ai\ , (])IS pL-j dt *ill gjJl 


Ibnu Abbas m berkata, "Shalat Nabi $£ 
adalah 13 rakaat, yaitu shalat malamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bagaimana shalat Nabi dan berapa 
rakaat biasa beliau melaksanakan shalat 
malam (10)) 


HAD ITS KE-440 

* & h- * • - tii. . „ ,-1 

JO :(Jli <U)l 

:JV5 jJjl & &£ K& &\ ^Jl 

ellj ,^5 9131^1^ ci? jJ-1 Oil ^JJi 
.Uil OUj 5^)3 0I3UJI p oil zil 

^ J i < 5 * • # # it |(*' 1 -*■ *" ^ it «■» ^ «{ 

Col £4*3 

jiii 3 ‘jp- < 2 UjSj 3^933 

13 6^13 < j\S*5 ^ 


265 



*cJ SjJ tllJlCj «Cw»I <C*JujI dU 

(Cm^ l»> (iiiljj liijj (CmjI 

“ »• ^ 

OJJl&I Uj Ojjvul Uj (Oj^I Uj CXoJJ u 


cg\6^\ 


ijl« Oil J _ji uli To :ju>jj| <~j\z& W ijjlnjl 

(«&» Ijl-'-rt O' 


Ibnu Abbas m berkata, "Nabi apabila 
shalat Tahajud membaca: Ya Allah, bagi- 
Mu segala puji. Engkau cahaya langit dan 
bumi, bagi-Mu segala puji. Engkau adalah 
pemelihara langit dan bumi, dan bagi-Mu 
segala puji. Engkau adalah Pemilik langit 
dan bumi dan siapa saja yang menghuninya. 
Engkau adalah Benar, dan janji-Mu benar, 
firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu 
benar, surga-Mu benar, neraka-Mu benar, 
para nabi benar, dan kiamat benar. 

Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, 
kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku 
bertawakkal, kepada-Mu aku menyandarkan 
diri. Karena-Mu aku memusuhi, dan kepada- 
Mu aku meminta penghakiman, maka 
ampunilah aku atas apa yang telah aku 
perbuat dan apa yang belum aku lakukan, 
apa yang aku lakukan secara sembunyi- 
sembunyi dan apa yang aku lakukan secara 
terang-terangan. Engkau adalah Rabb-ku. 
Tidak ada llah (yang berhakdiibadahi) selain 
Engkau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala, “ Mereka hendak mengubah 
janji Allah." (35)) 


Penjelasan 

u £$!3 jy : Yang menerangi langit dan 
bumi. 

u?j% ojjllil p : Yang menjaga langit dan 
bumi. 


jil ci : Yang terbukti keberadaan-Nya. 
jil : Tidak terasuki pelanggaran janji. 
ji.1 oiJyj : Yang benar petunjuknya. 

Ji : Melihat-Mu di akhirat tidak 

terhalangi apapun. 

ji jlSJI \j ji azL\} : Masing-masing dari surga 
dan neraka benar adanya. 

ji- Ifrllllj : Terjadinya kiamat benar adanya. 

oJilf dll : Aku tunduk pada perintah dan 
larangan-Mu. 

vLUT uLj : Aku percaya kepada-Mu dan apa 
yang Engkau turunkan. 

<z 3 ty udicj : Aku serahkan urusanku kepada- 
Mu. 

dJjl 1IUJV3 : Aku kembali kepada-Mu. 


SUNAH MEMANJANGKAN BACAAN 
DALAM SHALAT MALAM 


HAD ITS KE-441 


“Ufr <U)I C$?J iyLujt Qi 4JJI 

All) 4JJl oJu^ :J\J 

1 ^ ^ A t ?**• . • *f A • 2 > 1 

& 6^1 J^S? if :jvl 

"A 

(JJJ1 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Aku 
pernah shalat (malam) bersama Nabi 
pada malam hari. Beliau terus berdiri hingga 
terbetik perasaan yang jelek pada diriku." 
Ada yang bertanya kepadanya, "Apakah 
perasaan jelekmu itu?" la menjawab, "Aku 
ingin duduk dan meninggalkan Nabi jg 


266 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Lamanya berdiri ketika shalat malam (9)) 


(jiljJlj JJJI Jp (Juy <At- 40)1 


TENTANG ORANG YANG TIDUR 
SAMPAI PAGI 

HADITS ICE-442 


Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib m 
bahwa pada suatu malam Rasulullah jg 
membangunkan dia dan Fathimah, putri 
Nabi jg. Beliau bertanya, "Mengapa kalian 
berdua tidak shalat malam?" 


f • - ti. »* » + * A , • > • - 

«U& ^UW) 4jjl “tt? 

j»S fe fLj At HfrjSl : j\l 

• * 1 1-* ? II Ti- -i,? f.S • f £ * 

jlkltJI JU Jj>»^ i2)Ia :j\5 aJuJ 

j '- ^ 

i » . ** i fl 

i—>U U »Jb oA : j 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Ketika 
diceritakan kepada Nabi $gj tentang 
seseorang yang tidur sampai pagi, maka 
beliau bersabda: 'Orang itu telah dikencingi 
setan pada kedua telinganya', atau beliau 
bersabda, 'di telinganya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan pasukannya (11)) 


HADITS KE-443 


tiiC- Sill ($?j i-JUs Q\ Jp -tif 

4iii of 

gdis St :«JU3 «SH fSliH *2* ci 

jt S& <43)1 <0)1 U :cJl23 


✓ ji 


JJj «iUi \Di 5U && VliiJ 
Jij SI* jji Jij p &A 
(r± >&>#\dd>j\ i§) 


Maka aku (Ali) jawab, "Wahai Rasulullah, 
jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah, jika Dia 
hendak membangunkan kami, pasti Dia 
membangunkan kami." 

Maka beliau ^ langsung pergi ketika kami 
mengatakan seperti itu dan tidak berkata 
sepatah kata pun. Kemudian aku mendengar 
ketika beliau pergi itu sambil memukul 
pahanya berkata, "Memang manusia adalah 
makhluk yang paling banyak membantah." 
(Al-Kahfi: 54) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Anjuran Nabi |§ untuk shalat malam dan 

shalat-shalat sunnah lainnya (5)) 

\ 

- - - Penjelasan - - 

\2iZ o' JVi tSV* : Jika la berkehendak 
membangunkan kami, la pasti 
membangunkan kami. 

till $1 ^3 : Beliau tidak menjawab apapun 

kata-kataku. 

: Berpaling. 


HADITS KE-444 


f i i 


(Jj-lj 51 4JJl ejjys Z}\ <£*££>’ -111 

i U£L)l M : jll jdij 4Ai\ 

‘ait <;u ji iSi ^ uii Jp 

• i <?• f.-r i * 'J' ■> •> •- 


267 



f *J O'M t li 2 * * * • T I • if 51* SJ *1 

Uy Op cJbtl 4JJ1 JSo 3 Op 

oJUtfr jlfl lojJiL (iJ5M 

jJ&\ .jJfli C& \&£ 

&1Z 

Jp 0^»s-iJ' -lie v'i ' T ^ cSjUJI 

(J-U^ J-aj (J 'M u“L" V'a 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Setan akan 

mengikat pangkal tengkuk salah satu dari 
kalian pada saat tidumya dengan tiga 
buhul. Pada tiap buhul dia menepukkan, 
"Malam masih panjang, tidurlah." Apabila 
dia bangun dan berzikir kepada Allah, 
akan terlepas satu buhul. Dan apabila dia 
berwudhu, akan terlepas satu buhul lagi. Dan 
apabila dia berdiri shalat, akan lepas satu 
buhul yang terakhir. Di pagi harinya dia akan 
bersemangat (dalam ibadahnya) dan akan 
merasa gembira. Dan jika tidak, maka dia 
akan merasa lesu dan malas 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Ikatan tali setan yang berada di tengkuk 
leher apabila tidak shalat malam (12)) 

Penjelasan 

: Tengkuk, pendapat lain mengartikan; 
bagian belakang kepala, ada juga yang 
mengartikan; bagian tengah kepala. 

lie *1*^5 IsJJ : Maksudnya setan memperlama 
tidur seseorang, hingga seakan setan 
mengikat tiga ikatan kepadanya. 


DISUNAHKAN SHALAT SUNAH DI 
RUMAH TAPI JUGA BOLEH DI MASJID 

HAD ITS K.E-445 


SgiJl Ijjt fcbj -lie 

it ‘M# 

j LaI £ t_jU of <_A£’ A : j a^»-I) 

OrUU 


Ibnu Umar ^ meriwayatkan dari Nabi |jg, 
beliau bersabda: "Dadikanlah sebagian 
shalat (sunah) kalian di rumah kalian, dan 
jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Makruh 
shalat di kuburan (52)) 

Penjelasan 

jL j* : Shalat nafllah. 

&J5 : Seperti kuburan yang tidak dijadikan 
tempat shalat. Ini termasuk tasybih yang 
fasih dengan membuang huruf tasybih untuk 
melebih-lebihkan. 


HAD ITS ICE-446 


jll :jl5 tile iil (sfj -in 

'4j ja *3* Jii $\ 

<Ul Jjai i— >U IT A* 

Owj* 1 


268 


Abu Musa as berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Permisalan orang yang berzikir kepada 
Rabbnya dan orang yang tidak berzikir 



kepada Rabbnya adalah seperti orang hidup 
dan orang mati." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Keutamaan mengingat Allah (66)) 


ORANG YANG MENGANTUK KETIKA 
SHALAT SEHINGGA KESULITAN 
MEMBACA AL-QUR’AN ATAU ZIKIR 
HARUS TIDUR ATAU DUDUK DAHULU 


HADITS KE'447 


Si 0? & i ^ -ttv 

«Cgw lfe3 i jut«j ^ 

\ll3 Sf J-U 

cjfj £A\ ci> Ji :jvil aJ& 

S££ 3 i % Su £l*)i jilf 

( JJJl i^Lc t-Aj A\ i_jk^ V :(3 <>y>-I) 


Zaid bin Tsabit m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah % membuat satu ruangan dari 
tikar (di masjid) pada bulan Ramadan, lalu 
ia shalat di dalamnya beberapa malam. 
Kemudian para shahabat mengikuti shalat 
beliau. Ketika mengetahui apa yang mereka 
lakukan,beliaududuk.Setelahitubeliaukeluar 
seraya berkata kepada mereka: "Sungguh, 
aku telah mengetahui sebagaimana aku lihat 
apa yang kalian lakukan. Wahai manusia, 
shalatlah kalian di rumah-rumah kalian. 
Sesungguhnya shalat yang paling utama 
adalah shalatnya seseorang yang dikerjakan 
di rumahnya, kecuali shalat fardhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Shalat 
Malam (81)) 


HADITS ICE-448 

'..c > • - ti . . „ ..... • * • * , , . 

: JU «U£’ 4Jdl tS?J -HA 

\jj> J \jj> U :<JUl iyS 

cJ& 

:fLj AptA At Jill 

• A * i? I? A •«•*« ***• i A I ^ f 

JUULJJ J\3 bp «U*t£0 

4 ^* , j c ~ a l i-Aj 'A M 4 j»^».l) 

j JLjjJtjJI 


Anas bin Malik m berkata, "Nabi jg masuk 
(masjid) dan mendapati tali yang diikatkan 
dua tiang. Kemudian beliau bertanya, Tali 
apa ini?' Orang-orang menjawab, 'Ini tali 
milik Zainab. Apabila ia shalat dengan berdiri 
lalu merasa letih, ia berpegangan pada tali 
tersebut.' Maka Nabi ££ bersabda, "Dangan 
begitu. Lepaslah tali itul Hendaklah seseorang 
shalat pada saat giat. Tapi jika sudah letih, 
harus duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Makruh memberatkan diri (berlebih- 
lebihan) dalam ibadah (18)) 

Penjelasan 

: Dua tiang yang sudah diketahui. 
lSV» : Jika kau malas untuk berdiri. 

'i : Yaitu bukan dengan tali ini, atau 
jangan dipanjangkan, atau kalian jangan 
melakukannya. 

itlij JiiJ : Hendaklah seseorang di 

antara kalian shalat saat giat. 


269 



jJJdi : Meneruskan shalat dengan duduk. 


HAD ITS KE-449 

g* 41)1 J-i 5? JUtjfe cJoi- -IW 
OAA jS :JVl cffcl UJLlftj j^S fLj 

*U :JlS :cJ\3 

o^j i$1*j ,j->- 4i3i Jij Si a]ji^ 3 «5jA$ks Uj 

i^U XlS fjlS U dj j55)l lS\ 

-Oil ijl ^jjl <-0.1 ™ V^S" * : J (£>M ‘•*->•5) 


Diriwayatkan dari Aisyah & bahwa Nabi 
jjg mendatanginya dan bersamanya 

ada seorang wanita. 3 * Nabi sg§ bertanya, 
"Siapa ini?" 

Aisyah menjawab, "Fulanah," lalu ia ceritakan 
tentang shalatnya. 

Maka Nabi bersabda, "Hentikanlahl 
Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian 
mampu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan 
(memberi pahala) hingga kalian sendiri yang 
bosan (beramal). Dan (amalan) agamayang 
paling Dia cintai adalah yang senantiasa 
dikerjakan pelakunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 

Pengamalan agama yang paling didntai 
Allah adalah yang konsisten (32)) 


- Penjelasan 

: Kata untuk melarang yang artinya 
berhentilah. Nabi melarang Aisyah r.a. 
memuji si wanita seperti yang ia sebut, atau 


3 Konon wanita ini bemama Al-Haula' binti Tauyatw 

(Shahtb Al'Bukh&rt Tahqiq Dr. Musthafa Dib At-Bueha 

1/24) S 


Nabi melarang memaksakan melakukan 
suatu pekerjaan yang tidak mampu dilakukan. 

U* : Amalan yang mampu untuk kalian 
lakukan secara rutin. 

Ji 5l»l feH 4j|y : ini termasuk bab 
persamaan dan perpaduan, yaitu salah 
satu dari dua lafal memiliki kesamaan 
dengan pasangannya meski secara makna 
berbeda, adalah meninggalkan sesuatu 
karena merasa berat atau tidak suka setelah 
sebelumnya dilakukan dengan giat dan 
suka, ini termasuk salah satu sifat makhluk, 
bukan sifat Allah Ta’ala, sehingga sifat ini 
harus ditakwilkan. Para ulama muhaqqiq 
menjelaskan, kata ini disebut secara majaz, 
karena ketika Allah memutuskan pahala suatu 
amalan yang terputus karena rasa jemu, Allah 
menyebut hal tersebut dengan rasa jemu. 
Ini namanya menyebut sesuatu dengan 
menyebut kata penyebabnya. Atau, makna 
hadits ini demikian; Allah tidak memutus 
kelebihan amalan itu dari kalian hingga 
kalian merasa jemu memohon kepada-Nya. 

& j 4^ d$j : Ketaatan yang paling disukai. 

ill i. fjlS u : Yang rutin dilakukan 
seseorang, meski sedikit, karena dengan rutin 
melakukan amalan meski sedikit, ketaatan 
terus berlangsung, berbeda dengan amalan 
banyak namun berat. Amalan sedikit yang 
rutin dilakukan mungkin saja berkembang 
hingga berlipat kali mengalahkan amalan 
banyak namun terputus-putus. 


HADITS KE-450 

4ll 51 &\ 4 LiSle lioai- -to* 

jij \l\ :j \5 jLj &\ 

Sf xscsxjs jig ii ^4 


270 



^ r ♦» 

(^jJl ^ »j«&j!t i— >U of :»y^>j]l i_j\iS” t :j (_5jUOI Ajf-^j-t) 


S jltujij ji 


Aisyah % meriwayatkan bahwa Rasuluilah 
^ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian 
mengantuk ketika shalat hendaklah ia 
tidur sampai hilang kantuknya. Karena jika 
seseorang shalat dalam keadaan mengantuk, 
ia tidak menyadari; mungkin ia bermaksud 
beristighfar tapi malah mencaci dirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Berwudhu setelah bangun tidur (53)) 


PERINTAH MEMPELAJARI DAN 
MENGHAFAL AL-QUR’AN AGAR 
TIDAK LUPA 


HADITS KE-451 

i ' *k . i - « S»t- i * 


:C*Jv3 t v & Aii\ A^iOvCr “l® ^ 

dij isr is Jtbi #>; : jui «a3i 

i jij IjI' sjji ^ 5? 

ji jJ {j* vV ^ lOTjiJI JiUai vjlsS” m (jjUOl *»-j»-t) 
(Ij^j s i y.) 5 ) ^ 


Aisyah berkata, "Nabi jgg mendengar 
seseorang membaca Al-Qur'an pada malam 
hari di dalam Masjid, maka beliau bersabda: 
'Semoga Allah merahmatinya. Sungguh, ia 
telah mengingatkanku ayat ini dan ini yang 
telah aku gugurkan dari surat ini dan ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Pendapat yang 

mengatakan, "tidak apa-apa mengatakan 
surat Al-Baqarah, surat ini dan ini" (27)) 


Penjelasan - 

: karena lupa atau sengaja. 

\IS : Disebutkan dalam Al-Qamus, US' 
adalah kiasan untuk sesuatu, kaf adalah huruf 
tasybih, dan 13 adalah kata tunjuk. Dijelaskan 
dalam Al-Mughrti, kata ini disebut dalam tiga 
bentuk. 

Pertama; kedua kata ini tetap disebut seperti 
aslinya, yaitu kaf tasybih dan 13 kata tunjuk, 
contoh: lS£ ££ dJ'j} (aku melihat 

Zaid mulia, sementara aku melihat Umar 
demikian). 

Kedua; satu kata yang tersusun dari dua kata 
kiasan tanpa menyebut bilangan, seperti 
disebutkan dalam sebuah hadits; dikatakan 
kepada seorang hamba pada hari kiamat; 
\j£j iJi" (ingatkah kau pada hari ini dan 
itu?). 

Ketiga; satu kata sebagai kiasan untuk 
bilangan. Contoh; llija \lSj I if (sekian dan 
sekian dirham). 


HADITS KE-452 

&\ j* 4ii jpj 5» - to < 

olyUl jio CjI :J\I (jJu 1 J aJl & 

tl JL i\c- jl cilLuJl 

«■» 

jISjowI i_jU rr jsLai Vi y 

(tW jj j \ jJ j 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa 

Rasuluilah i££ bersabda: "Sesungguhnya 
perumpamaan penghafal Al-Qur'an adalah 
seperti orang yang memiliki unta yang diikat; 
jika ia selalu menjaganya, maka dapat 


271 



memegangnya tapi jika ia melepaskannya, 
ia akan pergi (hilang)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
Qur'an dan menjaganya (23)) 

- - — - - - Penjelasan — 

i-o-U. : Diikat dengan ‘iqal, 
maksudnya tali yang diikatkan pada lutut 
unta. 

let 6l : Jika menjaga dan tidak 
meninggalkannya. 

: Terus memeganginya. 

0 J 5 : Yaitu dari ikatannya. 

c4iS : terlepas. 


HADITS KE-453 

j Cit u* 1 • • A • ^ • i , ® 

Jv3 ^ 4jj\ -U& -tor 

o' 

b^!3 «$S J; o4T SI 

- n-*ii * •* ' • ,*■ s -js J 2 ? - r„ it. 

«>? u^v' Cri '■s-^ a - aj tOljjyl 

^1 

jlfti-l <_>Vf tf • , oT / iJI JiLai ofcS” VI :j ^SjUwJI *»■>»-') 

(oJL&lju^ (jl 


Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa 
Nabi gji bersabda, "Janganlah seseorang 
mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan ini', akan 
tetapi katakanlah 'Aku telah dilupakan.' 
Ulang-ulanglah bacaan Al-Qur'an, sebab ia 
lebih cepat perginya dari dada seseorang 
daripada (hilangnya) unta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
Qur'an dan menjaganya (23)) 


Penjelasan 

U jlL : U di sini nakirah yang disifad, 
yang menjelaskan fa’il kata jJL , yaitu 
sebumk-buruk sesuatu. 

o' : Inilah yang dikhususkan dengan 
celaan, yaitu seburuk-buruk sesuatu adalah 
yang ada pada seseorang. 

ilS : dua kata yang mengungkapkan 
banyaksekalirangkaiankatadanpembicaraan 
panjang. Sebab celaan kata-kata ini adalah 
adanya kesan tidak memperdulikan Al- 
Qur’an, karena lupa hanya terjadi ketika 
penjagaan ditinggalkan dan banyaknya 
kelalaian. 

Jl : Js adalah kata pengalihan dari topik 
pembahasan dengan mengaitkan lupa -yang 
disebabkan karena tidak adanya penjagaan- 
kepada diri sendiri, dialihkan kepada kata 
yang berarti lupa bukan karena perbuatan 
diri sendiri. Ketika lupa dinisbatkan kepada 
diri sendiri, ini mengesankan bahwa dialah 
yang melakukan tindakan tersebut. Untuk 
itu, yang seharusnya diucapkan adalah, "Saya 
dibuat lupa," seraya menjelaskan bahwa 
yang bersangkutan adalah obyek, bukan 
pelaku. Artinya, Allah-lah yang membuat 
saya lupa. Segala perbuatan dikaitkan kepada 
Penciptanya, karena hal itu mengandung 
pengakuan akan ubudiyah dan penyerahan 
diri kepada kuasa rububiyah. 

: sin di sini untuk makna dilebih- 
lebihkan, artinya mintalah dirimu untuk 
mengingat dan selalu membaca Al-Qur’an. 
Huruf wawu dalam sabda; seperti 

dijelaskan dalam Syarhul Misyk&t adalah 
kata penghubung dari sisi makna kata-kata, 
“Seburuk-buruk sesuatu yang ada pada 
seseorang di antara kalian," artinya janganlah 
kalian lalai untuk menjaga dan mengingat Al- 
Qur’an. 

VIJxaS lit : Lebih mudah terlepas. 


272 



ctt • yaitu unta, kata ini tidak ada bentuk 
tunggalnya, karena unta selalu ingin terlepas 
dari apapun tali yang mengikatnya, untuk itu 
ketika si pemilik tidak menjaga ikatan unta, si 
unta pasti terlepas, demikian halnya dengan 
penghafal Al-Qur'an ketika tidak menjaga 
Al-Qur'an, Al-Qur'an akan terlepas, bahkan 
lebih mudah terlepas. 


HADITS KE-454 

ji 


Jc. tilfr 4JJI (gj y’y **4^ "tot 
+ ** "2* 

:JVl 

& iHT & ***** 4 $$ 


»* 


vjL Tr JjLai cjbS” V\ :<j 4»^>-l) 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi jgg, 
beliau bersabda: "Jagalah Al-Qur'an, demi 
Zat yang jiwaku di Tangan-Nya, sungguh 
ia lebih cepat hilang daripada unta yang 
terikat." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
Qur'an dan menjaganya (23)) 

Penjelasan 

5T)Dl ijjjiUS : Perbaruilah ikatan dengan Al- 
Qur’an dengan selalu membacanya. 

l*i & : jamak Jl2c , seperti jamaknya 
, Slii ilai-f oJii artinya kedua kaki 
belakang didekatkan dengan kedua kaki 
depan lalu semuanya diikat tepat di tengah 
kaki bagian depan, tali ini disebut jlic- . 


SUNAH MEMPERBAGUS SUARA 
DALAM MEMBACA AL-QUR'AN 


HADITS KE-455 

•'5? >•' *L.. , , f * • .. 

Jb <Ul «4JL£ 4JJ1 ^1 doJj- -tOO 

:jdlj &\ 4&I 

jijiju jlsj jl ^ 4&1 

JjLai uibS* ^ 4>^>t) 

(oT^U 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah m bahwa 
ia berkata, "Rasulullah bersabda: 

'Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu 
sebagaimana Dia mengizinkan kepada Nabi 
untuk melagukan Al-Qur'an."' Maksudnya 
membaca dengan suara keras. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Barang siapa yang tidak 
memperindah suaranya ketika membaca Al- 
Qur'an (19)) 


Penjelasan 

iil : Tidaklah Allah mendengarkan 

sesuatu. 5^ ^ : Seperti yang Ia dengar. 

i pcl : Membaca Al-Qur'an dengan suara 
bagus, atau membacanya dengan lantunan. 


HADITS KE-456 

< 1 1 * A • ** pm < . m • A f A 0 ^ 

fJJI ^ -Ut 4JJI lioJ*. -tol 

Jul ^ $ jlij itl j* 

o\j T\ JSLoi V\ :j o-^i) 

(mI j2i\j dy , Jl 


273 



Diriwayatkan dari Abu Musa m dari Nabi jfj 
bahwa beliau bersabda kepadanya: 

"Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu telah 
diberi seruling dari seruling-seruling keluarga 
Dawud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Memperbagus suara 
ketika membaca Al-Qur'an (31 )) 

Penjelasan 

SjlS JT jjXy & tyyt : yaitu dalam 

indahnya suara seperti bacaan Dawud, karena 
tidak ada penjelasan yang menyebutkan 
bahwa di antara keluarga Dawud, tak seorang 
pun diberi suara merdu seperti yang diberikan 
kepada Dawud. 

jamak jU>* yaitu sebuah alat musik 
terkenal (seruling), nama alat musik ini 
disebut suara karena adanya kesamaan di 
antara keduanya. 


Berkatalah (Mu'awiyah), "Kalau tidak 
khawatir orang-orang akan berkumpul di 
sekitarku, niscaya aku mengulang-ulang 
sebagaimana beliau mengulang-ulangnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Di manakah pengibaran bendera Nabi 
ketika penaklukan kota Mekah (47)) 

— Penjelasan- 

adalah pengulangan bacaan. 
pendapat lain mengartikan; kesamaan 
pada jenis-jenis gerakan suara. Abdullah 
bin Mughaffal menuturkan, tarji’ Nabi 
adalah dengan memanjangkan bacaan, 
seperti T T T , dan ini hanya beliau lakukan 
pada saat penaklukan Makkah, karena beliau 
saat itu menunggangi unta, sehingga unta 
menggerak-gerakkan beliau, sehingga suara 
beliau menggema. 


NABI £ MEMBACA SURAT AL-FATH 
PADA FATHU MEKAH 

HAD1TS KE-457 

A • «•» 3m» 4 , ^ .?•>■/ • it a • -» > • 

«U£> (j£?j AaL# y Affr iioA>- -ioV 

}y m jLj & &\ cjfj : j\S 

jf g* 

g-j \S CMrjt 

j,| ulj IA r j 

(gCdll |JL -j <Ja <Ull 


TURUNNYA KETENANCAN KARENA 
MEMBACA AL-QUR’AN 

HAD ITS KE-458 

VJ5 4J Lfr LJjlfr jV jIJaJI -t8A 

cJuuhS jlaJl 

0^5 Ji3 j.l old tAJufcJi 

l£)S 551 JOS .fbj Jill 

oTjiij cJjujf cJJi fcglll 

J S tillable uL f o ubT 1\ <>,>!) 

(f^-v» 


Abdullah bin Mughafal ns berkata, "Aku 
melihat Rasulullah pada Fathu Mekah di 
atas kendaraannya membaca surat Al-Fath 
dan beliau mengulang-ulang." 


Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib S©: Ada 
seseorang yang membaca surat Al-Kahfi 
di dekat kandang hewan ternak, tiba-tiba 
hewan itu lari, la selamat. Ternyata kabut 


274 



atau awan telah menyelimutinya. Kemudian 
ia menceritakan hal itu kepada Nabi ig. Maka 
beliau bersabda: "Bacalah terus, wahai fulan, 
karena (kabut atau awan) itu adalah sakinah 
yang turun karena Al-Qur'an atau diturunkan 
karena Al-Qur'an (dibaca)". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

fSsJ : Mendoakan selamat, seperti bacaan; 
{L. (Ya Allah! selamatkanlah), atau 

menyerahkan urusan kepada Allah Ta’ala 
dan menerima putusan-Nya dengan rela 
hati, atau mengucapkan; edi . 

iSd ijjl : Artinya, sepatutnya kau terus 
membaca Al-Qur'an agar kau meraih 
keuntungan kala para malaikat turun, dan 
terus memperbanyak membaca Al-Qur'an 
yang merupakan sebab ketenangan tetap 
bertahan. 

fcXUt : menurut makna terbaik, sakinah 

adalah makhluk ciptaan Allah yang di 
dalamnya terdapat ketenangan, rahmat, dan 
para malaikat. 


HAD1TS KE-459 

. > 

«U£> 4JJ| (tfO J fji Xuol cto. y* - 

iijij 

C - $ ***»& cJl>- 31 

^ « J^iJI <o y]l oJl*l V^l 

CJ ^ 55 JjisiS to y3i cJuJ fj3 

«s* i , S T* i • f *'<!?• i 

i»j^\ Ui3 *<u~oi o' ‘4^ 

^gi)l ill# U» A«.nJ l jjl 




oi 4 ii \J cilit# j\S ^ oJl C 

« * 

C*3 ys4U\i C^xijS tUj J IgJLa 0 &J ‘,£>: 

aiii jL ill! 5 uiJi ji $*tj cJJjl «di 
liljfa j* £fy«5 <ggi*2l j&? \£b 
ciS kaSSUil ilb : j\3 ft :j\3 jili U 
S oijljjj 

Jjijj w>U No JiLii V\ :j <»-^»-I) 

(oTjjJI !»l IjS Alt- 4i==u}lUj 


Diriwayatkan dari Usaid bin Hudhair m , "Pada 
suatu malam ketika ia sedang membaca surat 
Al-Baqarah dan kudanya terikat tidak jauh 
darinya. Tiba-tiba kuda itu ketakutan. Lalu 
ia diam maka diamlah kuda itu. Kemudian 
ia membaca lalu kudanya ketakutan. Lalu 
ia diam maka diamlah kudanya. Kemudian 
ia membaca lagi maka kudanya ketakutan 
lagi. Lalu ia bangun sebab putranya yang 
bernama Yahya tidur tidak jauh dari tempat 
itu. la khawatir kalau kuda itu akan menginjak 
putranya. 

Ketika menarik kudanya itu, ia melihat ke atas 
langit tapi ia tidak bisa melihat. 

Kemudian pagi harinya, ia langsung 
menceritakan peristiwa itu kepada Nabi $jj, 
maka beliau bersabda: 

'Bacalah, wahai putra Hudhairl Bacalah, 
wahai putra Hudhairl' 

Hudhair berkata, "Wahai Rasulullah, aku 
khawatir kuda itu menginjak Yahya yang tidak 
jauh dari situ. Ketika aku mengangkat kepala 
mendekatinya. Maka ketika aku mengangkat 
kepala melihat ke langit, terlihat olehku 
sesuatu seperti payung yang di dalamnya 
ada seperti lampu-lampu. Maka aku keluar 
sehingga.tidak dapat melihat langit." 


275 



Nabi bersabda, "Itu adalah malaikat yang 
mendekati suaramu. Andai engkau membaca 
terus hingga pagi niscaya orang-orang akan 
dapat melihat itu dan tidak tertutup dari 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Turunnya rasa tenang 
dan para malaikat ketika membaca Al- 
Qur'an (15)) 


Penjelasan 

c-Jli- : Kuda bergerak-gerak tak terkendali. 

US : Yaitu Usaid menarik anaknya, 
Yahya, dari tempat dimana ia berada agar 
tidak terkena kaki kuda. “Bacalah wahai 
Ibnu Hudhair!” maksudnya bukan perintah 
untuk membaca saat beliau menyamp aikan 
kata-kata ini, tapi artinya adalah selayaknya 
kau terus membaca agar kau meraih 
keuntungan kala para malaikat turun, dan 
terus memperbanyak membaca Al-Qur'an 
yang merupakan sebab ketenangan tetap 
bertahan. 

eJSiS : Aku takut. 

ilili : Awan yang di dalamnya ada para 
malaikat bersamaan dengan ketenangan, 
karena awan ini selalu turun bersama para 
malaikat. 

<£££ Si : Tidak tertutup. 


KEUTAMAAN PENGHAFAL 
AL-QUR’AN 

HAD ITS KE-460 

•Ait ijM && -J\ -tv 
jfc 4% i* & tliry jll :J\5 


\ % jSj LpEj 

cjii $ gj Si 

jss ■ 5 S& be $ j^j 

ji gj oljiii 

(flalaJl <_ j\j T* V* :j Aa-ji-i) 


Abu Musa AI-As/ari as berkata, "Rasulullah 
gjj bersabda: 'Perumpamaan seorang mukmin 
yang suka membaca Al-Qur'an adalah seperti 
buah utrujah; aromanya harum dan rasanya 
enak. Perumpamaan seorang mukmin yang 
tidak suka membaca Al-Qur'an adalah 
seperti buah kurma; tidak beraroma namun 
rasanya manis. 

Perumpamaan seorang munafik yang suka 
membaca Al-Qur'an adalah seperti buah 
raihanah; aromanya harum tapi rasanya 
pahit. Dan perumpamaan seorang munafik 
yang tidak suka membaca Al-Qur'an adalah 
seperti buah handhalah; tidak beraroma dan 
rasanya pahit.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Penjelasan tentang makanan (30)) 

Penjelasan 

: Buah apa saja yang rasa dan baunya 
enak dan wamanya indah, mirip semangka. 


HADITS KE-461 


6I>5» \j*t :j\3 tj&j 0, S. 4X)I 

be j&j g a iiU- y>j 

9 ‘ l *T- , 

AJLS ^JlC- jAj (»JJbuCJ jJbj 

(j-»& S)y - A* jLmjcII uaIzS" : j a>j>I) 


276 



Aisyah meriwayatkan dari Nabi jg, beliau 
bersabda: "Perumpamaan orang yang 
membaca Al-Qur'an dan ia menghafalnya, 
maka ia akan bersama para malaikat mulia. 
Sedangkan perumpamaan orang yang 
membaca Al-Qur'an dengan tekun, dan 
ia mengalami kesulitan atasnya, maka ia 
mendapat dua pahala.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: Tafe/r" (65), Bab: Surat 
'Abasa (80)) 


Beliau menjawab, "Ya." Maka menangislah ia. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab : Akhlak terpuji 
Ubai bin Ka'ab Radhiyallahu 'Anhu (16)) 


KEUTAMAAN MENDENGARKAN, 
MENANGIS, DAN MENTADABURI 
AL-QUR’AN 


Penjelasan 

£ : JamakjiU, seperti <LzK jamaknya 
vf , mereka adalah para utusan, karena 
mereka datang kepada manusia dengan 
membawa risalah-risalah Allah. 


SUNAH BELAJAR AL-QUR'AN KEPADA 
ORANG YANG PANDAI DAN MULIA 


j\j ilc *i» ^ y 

aii Sj fLj aii *g\ 

:j\J (\j^t£zs j^jjJI j*3) 1^51 

JVS 

<_JIa* 1— >L tjUaiSil <_» US' ye y 

(aac a&I jjj 


HADITS KE-462 

> • 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik ess, Nabi % 
bersabda kepada Ubay bin Ka'ab: 

"Sesungguhnya Allah memerintahkanku 
untuk membacakan kepadamu: Orang-orang 
kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik 
tidak akan meninggalkan (agamanya) ...."( 
Al-Bayinah) 

Ubay bertanya, "Dia menyebut namaku?" 


HADITS KE-463 




• A.. 


«4JLC 4Jdl 4Jdl -l"\T 

• * + 

gp \J\ ifLj aii jiS : jiS 

:Jvl j J \ adij faf cjJ : jii 

s - f.S . .? • f !? 

bl (Ja>- (»UujJ1 ^ AjummiI jl 

£°1 ££ ilia- lil tJL^d) cJiL 

<iUw#l jl Jll (lllfi jS/Ji Jp (ilb 

1? {j > •?/ 

Col^i 


-Ufr »KJI <_>Vj ro JiLbi “H (JjlivJI 

(oT jjJi s»i y 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
jg bersabda, 'Bacakanlah Al-Qur'an 
untukkul"' 

Aku pun bertanya, "Aku membacakannya 
untuk Anda, padahal kepada Andalah ia 
diturunkan?" 

Beliau bersabda, "Sungguh, aku ingin 
mendengarnya dari orang lain." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Akhirnya aku 
membacakan surat An-Nisa' dan ketika 
sampai pada ayat: Dan bagaimanakah 
sekiranya Kami mendatangkan manusia 
dari seluruh umat dengan seorang saksi, 
lalu kami mendatangkanmu sebagai saksi 
atas mereka. Maka beliau berkata padaku. 


277 



'Cukup!' atau 'Berhentilah.' Lalu aku melihat 
kedua mata beliau meneteskan air mata." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Menangis ketika 
membaca Al-Qur'an (35)) 


Penjelasan 

otiji; : 0 J 3 S artinya air mata mengalir, 

mengikuti pola kata 4 ^ 4 >^>- 


HADITS KE-464 

I.S »<• a > • ^ > • * 

UJ :JW -tit 

•J, S; - > •, f„s< - • . 

(Jul3 

4jji Jp 0 I 33 :J\J toJjj! I j5lft U :J Jt-j 

> * ' ' , , ' ' ' A' + •1’" -»•?. 1 5 - 

Cmw>! :Ju 3 p.Lialj 4jjl 

4JJI oUEsu oJk^su j! : JUS < ij*jU 

.IsU 

<j^ tljjil t-jU A :iI)T JStuii i_jhS* IT ijjjlidl «t»-ji-l) 
(|pJLp^ Cl & aUii UjUbtfl 


Hadits Ibnu Mas’ud. Alqamah menceritakan: 
Ketika kami di Himsh, Ibnu Mas'ud membaca 
surat Yusuf. Kemudian seorang laki-laki 
berkata, "Tidak seperti ini ia diturunkan." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah 
membacanya di hadapan Rasulullah jjg, lalu 
beliau bersabda, 'Bogus.'" 

Dan ternyata Ibnu Mas'ud mendapati 
bau khamer dari mulut laki-laki itu. Maka 
ia berkata, "Apakah kamu menggabung 
antara dusta pada Kitabullah dan meminum 
khamer?" Lalu ia menegakkan hukuman had 
padanya. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Para penghafal Al- 
Qur'an dari kalangan shahabat Nabi ( 8 )) 


KEUTAMAAN SURAT AL-FATIHAH* 
DAN AKHIR SURAT AL-BAQARAH 
SERTA ANJURAN MEMBACA DUA 
AYAT TERAKHIR DARI AL-BAQARAH 


HADITS ICE-465 

t» * . , „ - ■ !, *> • * f > • « 

«<U C- <0)1 (>?j ^jJuJ l -tlo 

:{Lj jvS :jvl 

t&£ & uifji & \jjL >i 

(*jLi>- l—lli \t tjJJjliil Tt 


Abu Mas'ud Al-Badri &» berkata, "Rasulullah 
3 $§ bersabda: 'Dua ayat terakhir dari 

surat Al-Baqarah, barang siapa membacanya 
pada malam hari maka keduanya telah 
mecukupinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Khaliiah (1 2)) 

Penjelasan 

: Keduanya sudah mencukupi untuk 
qiyamullail atau membaca Al-Qur’an 
secara mutlak, atau menjaga dari setan dan 
kejahatannya, atau keduanya melindungi 
seseorang dari kejahatan manusia dan jin. 


HADITS ICE-466 

-* ,>•+ tii 

n s 


j£- (U 4 JL& 4JJ1 {cgj'J+Si -til 

:J&\ 0\ 1^- H :j\l 


278 


Meskipun dalam bab ini menyebutkan keutamaan 
surat Al-Fatihah, namun dalam kitab aslinya juga tidak 
disebutkan haditsnya — edt. 



;ulj jii siST gisS 5TjSii Ai S6T 
jii ;ul jJS ^ Ai J4-JJ y iJUt 

jVjJi aVIIj 

•>» 

4 All j^sil Jj 5 uL to ubT \V rj a^>[) 

(fj pdijp ^)T^a31 ^ iIjI J>j |JL| 4g l fr 


Ibnu Umar i3 meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beliau bersabda: "Tidak boleh iri kecuali 
dalam dua hal; seorang laki-laki yang Allah 
beri Al-Qur'an dan membacanya sepanjang 
malam dan siang, dan seorang laki-laki yang 
Allah beri harta dan membelanjakannya (di 
jalan Allah) sepanjang malam dan sepanjang 
siang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (9), Bab: 
Sabda Nabi gs "Seorang hamba yang telah 
Allah berikan Al-Qur'an kepadanya dan ia 
mengerjakan apa yang ada di dalamnya." 
(45)) 

Penjelasan - 

jUill i\f \ 3 Jllll xUT : Pada saat siang dan malam, 
bentuk kata tunggalnya seperti kata 

dan , pendapat lain menyatakan; bentuk 

kata tunggalnya adalah dan j>\ , ada yang 
menyatakan; 5 ^ 6 'jii ^ artinya dua 

saat berlalu dari malam hari. 


HADITS KE-467 

«Ufr <0)1 C$£j Ji 4Jdl oioA> -IIY 

:fLj $£. &\ ^11 j\J : jll 

jp &\ SlST :g£Sl 4 

C&*i 4 -»SCgLl < 0)1 oVjT J>j,j ‘J^l 


jJbJI (3 i»LiC-Yl i_jL \o i_jb5" f :j (jijliJI <*-^>-t) 

(sXUj 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Nabi 
bersabda: 'Tidak boleh iri kecuali terhadap 
dua hal; orang yang Allah beri harta lalu ia 
mempergunakannya di jalan kebenaran 
dan orang yang Allah beri hikmah lalu ia 
mengamalkan dan mengajarkannya kepada 
orang lain.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Tekun 
dalam mencari ilmu dan hikmah (15)) 

Penjelasan 

: Menghabiskannya secara keseluruhan. 


AL-QUR'AN DITURUNKAN DALAM 
TUJUH HURUF; KETERANGAN DAN 
MAKNANYA 


HADITS KE-468 


«U£> <0)1 oliSiM ja£. -IIA 

f„ l' • V' - • "i 1 *• - 

lr*l f\y> ji ^ # pU*A c-**-. : JVfl 

J* 4)1 Jjij £§ ‘lij^l U jjfr jp glljiJl 

jffti jf oJg fbj *1 i &\ 

4J AjlSjJ ^ 4“&1 j2 

cJL; ^i ciil ^ Ai &\ jpj 
P iLjf 4 jul tv£aj?f U Jp life 
i?l 4 Jvl fS cJ^f JlS^S 4 JV5 

jp jjif oTjiJi Si ‘Cjjii :jul ob 

A * !»<<I l<* (• • • A • f m*" * " 

AS** j ** jj W0 1ja^3v3 ^JU * « 

vjL 1 i_jb5" It *J-_p-l) 

(o 2 **# s? 


279 



Umar bin Khatthab m berkata, "Aku 
mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam 
membaca surah Al-Furqan dengan cara 
berbeda dari yang aku baca sebagaimana 
Rasulullah jg membacakannya kepadaku. 
Hampir saja aku mau bertindak terhadapnya 
namun aku biarkan sejenak hingga ia 
selesai membaca. Setelah itu aku ikat dia 
dengan kainku lalu aku giring ia menghadap 
Rasulullah Aku sampaikan kepada beliau, 
'Aku mendengar ia membaca Al-Qur'an 
tidak sama dengan aku, sebagaimana Anda 
membacakannya kepadaku.' 

Maka beliau berkata kepadaku, 'Bawalah 
ia kemari/ Kemudian beliau berkata 
kepadanya, 'Bacalah.' Maka ia membaca. 
Beliau kemudian bersabda, 'Begitulah 
memang yang diturunkan/ 

Kemudian beliau berkata kepadaku, 
'Bacalah!' Maka aku membaca. Beliau 
M bersabda, 'Begitulah memang yang 
diturunkan. Sesungguhnya Al-Qur'an 
diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah 
oleh kalian mana yang mudah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persengketaan" (44), 
Bab: Persengketaan antar sesama (4)) 

Penjelasan 

6^ oif : Aku hampir saja memusuhi 
dan memperlihatkan amarah kepadanya. 

g\>j> iilfJ p : Aku meletakkan surban di lehemya 
dan menariknya agar tidak lari. 

*111 £ : Tujuh sisi perbedaan. Pertama; 
mungkin perbedaan harakat-harakat 
tanpa merubah makna dan bentuk kata- 
kata. Kedua; mungkin perubahan makna 
saja. Ketiga; mungkin perbedaan huruf- 
huruf karena perbedaan makna, bukan 
perbedaan bentuk kata. Keempat; mungkin 
kebalikannya. Kelima; mungkin perubahan 
kata dan makna. Keenam; perbedaan 
dalam mendahulukan dan mengakhirkan. 


Ketujuh; perbedaan dalam penambahan dan 
pengurangan. (Baca; Fathul Bdry, 66, kitab; 
keutamaan-keutamaan Al-Qur’an, 5, bab: 
Al-Qur’an diturunkan dengan tujuh huruf. 
Ibnu Hajar menjelaskan makna tujuh huruf 
ini secara panjang lebar, dan memberikan 
penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak 
Anda temukan dalam kitab lain). 


HAD ITS ICE-469 

s? >•' Ai . , .5^ * • - . - ^ 

(Jl 4JJ| jIjJi 

't' {• • • -r.s A** >!>.. ? «• i i 

Jp J ^ Jr * 3 ^ 

***** (j\ Jjl 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Jibril membacakan 
(Al-Qur'an) kepadaku dengan satu huruf 
(dialek) dan aku terus saja meminta 
tambahan hingga akhirnya berhenti sampai 
pada tujuh huruf (dialek)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Penjelasan tentang malaikat (6)) 


TARTIL DALAM MEMBACA AL- 
QUR’AN DAN TIDAK TERGESA-GESA; 
BOLEH MEMBACA DUA SURAT 
DALAM SATU RAKAAT 


HADITS K.E-470 


AJLfr 4M1 ($?j i y t+uja £j| -IY* 

Otjl jUl ji-j :j\S JSI} 

J *£ Jl Iaa :Jui J aJJJI JJojuJI 


280 



*2* &\ IS 

& 9 jy* Oif^ J* ^ j4^? OLrf? f*-y 

iX C^Oyjj**» ‘J-^aJI 

uB j i^ JI jy u\j VI yb^ V : j <^>1) 

(i*5^JI j 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud m oleh Abu 
Wa'il, ia berkata, "Ada seorang laki-laki 
datang kepada Ibnu Mas'ud lalu berkata, 
Tadi malam aku membaca surat-surat Al- 
Musfashal dalam satu rakaat." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Hahl (cepat sekali 
kamu dalam membaca), ini seperti membaca 
syairl Sungguh aku mengetahui rangkaian 
surat yang Nabi jg baca." 

Ibnu Mas'ud kemudian menyebutkan 20 
surah dari Al-Mufashshal, dua surat dalam 
setiap rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Membaca dua surat dalam satu rakaat (106)) 

Penjelasan 

: Ibnu Abbas menjelaskan, mufashshal 
adalah muhkam, yaitu dimulai dari awal surah 
Al-Fath hingga akhir surah Al-Qur ’an, disebut 
mufashshalkaiena. banyaknya jeda basmalah 
dan lainnya, jih\ li» : yaitu dia membaca 
Al-Qur’an dengan cepat seperti membaca 
syair, karena seperti itulah kebiasaan mereka 
saat membaca syair. 

jsU&l : Surah-surah yang serupa secara 
makna, seperti nasehat, hukum, kisah, atau 
serupa dalam bilangan ayat. 

: Menyatukan di antaranya, lalu 
menyebut duapuluh surah di antara surah- 
surah mufashshal 

‘ Surah Ar-Rahm&n dan An- 
Najm dalam satu rakaat, Al-Qamar dan Al- 
Haqqah dalam satu rakaat, Adz-Dz&riy&t dan 


Ath-Thflr dalam satu rakaat, Al-WSqi’ah dan 
Nfln dalam satu rakaat, Al-Ma’drij dan An- 
Nazi’at dalam satu rakaat, Al-Muthaffifin dan 
'Abasa dalam satu rakaat, Al-Muddatstsir dan 
Al-Muzzammil dalam satu rakaat, Al-Ins&n 
dan Al-Qiy&mah dalam satu rakaat, An-Naba' 
dan Al-MursalSt dalam satu rakaat, At-Takwir 
dan Ad-Dukhan dalam satu rakaat. 


TERKAIT BACAAN 


HADITS KE-471 


U Z£, AUl 4U 1 <io.X> -IV\ 

J43 :\yu $ iil jJJlj aI 1& AUl ^0 ^31 

0 

Cojbl j — ot 1 ® ^^>1) 

(bi-pi, iSyf- t 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi 3g bahwa beliau membaca 
ayat: Maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran. (Al-Qamar: 15) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Qamar (54), Bab: Yang berlayar dengan 
pemeliharaan Kami (2)) 


HADITS KE-472 


:J\3 aISjSJI 3.1 -IVt 

fifrsi jlSjSll J\ }4 

:JV5 <0)1 a!c> saijl \yu l&4 » : 

: jli ‘ j} 5 jliS ^ S : ^ 

J15 lil JJJIJ VJi» Ciw! iJLS* 

cJLl 31 :jvl J /S13 


281 



jp ajjjJ s^jij <iiS5 {Lj sin 
4s .( jflfe jTSii jii uj) tjii 6? 

vjIj V » i -j* .... a r -Jt i r >l^' t* : J *sfy£- t) 


jjia j> gill aJu sSl^l ^ jB fLj 
6ji3 j£. tJ Ul]l 

Juu J^Lall vjU f* rS^Lall o^il^a \ :j ^SjliiJt 

(,_ r — iJI ^aJjj ,j*. j»»aU 


Hadits Abu Darda 1 . Ibrahim menceritakan 
bahwa para shahabat Abdullah datang 
menemui Abu Darda'. la mencari mereka 
dan akhirnya menemukan mereka. Maka Abu 
Darda' bertanya kepada mereka, "Siapakah 
di antara kalian yang bisa membaca dengan 
bacaan Abdullah?" Salah seorang menjawab, 
"Kami semua bisa membaca dengan bacaan 
Abdullah." la bertanya lagi, "Lalu siapa di 
antara kalian yang paling baik bacaannya?" 
Maka mereka pun menunjuk Alqamah. 
Abu Darda' pun bertanya kepadanya, 
"Bagaimana kamu mendengarnya membaca 
ayat: Wal-laili idzd yaghsyaT 

Alqamah menjawab, "Wadz-dzakari wal- 
untsa." 

Abu Darda' berkata, "Demi Allah, aku telah 
mendengar Nabi $§ membacanya seperti 
ini. Akan tetapi mereka itu, menginginkan 
agar aku membacanya: 'Wa md khalaqadz- 
dzakara wal-untsa. Demi Allah, aku tidak 
akan mengikuti mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Lail (92), Bab: Dan pendptaan laki-laki dan 
perempuan (7)) 


WAKTU-WAKTU LARANGAN SHALAT 


HADITS KE-473 

£&■ sill oliil J> -tvr 

^ * * "1 'll” I®" *1 ' 

u'k’j i5 Df' cP 

*Ti itu t i >*• • • 


jjSl 5» j&r filij \j 


Diriwayatkan dari Umar bin Khatthab t©, 
Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang yang 
diridai bersaksi kepadaku dan di antara 
mereka yang paling aku ridai adalah Umar, 
(mereka semua mengatakan) bahwa Nabi 
jgg melarang shalat setelah Shubuh hingga 
matahari terbit, dan setelah Ashar sampai 
matahari terbenam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat setelah Shubuh hingga matahari 
muncul (30)) 


HADITS KE-474 


>• * M, * „ «£ * *\ , * * J • „ 

“U£- 4JJl JjjJiJM Jux . o ^1 do^> -IYI 

: jj-lj jvl 

ji ^31 jJu 

(j j .. « * . l t Jj S^Lall 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah bersabda: 'Tidak 
ada shalat setelah Shubuh hingga matahari 
tinggi dan tidak ada shalat setelah Ashar 
hingga matahari terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidak boleh melaksanakan shalat 
sebelum matahari terbenam (31)) 


282 



HADITS KE-475 

:j\] tfll ^ gjl 1*0^ -tYo 

|}j£ S :fLj *3* Al jfi 

Vj J**— SJi j*£aS^Li 

Juu S^LdJI i— jli T** :S^Lo)l i_jbfT ^ :j Aj-yi-t) 

^UJjJ f Q> j^uJI 


Ibnu Umar $© berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Janganlah kalian mengerjakan 
shalat ketika matahari sedang terbit dan juga 
ketika terbenamnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat setelah Shubuh hingga matahari 
muncul (30)) 


Penjelasan 

tjj£ S : Salah satu ta'-nya dibuang untuk 
meringankan, artinya janganlah kalian 
menyengaja. 


HADITS KE-476 


m $ :j« 01* g\ -tVI 
IjCJ* bl :fLj &\ 

jyJwJl u>t> <— >\t lilj <jjO 

ajLo <_j\j M ijli-l tXi wibS* o*\ :<j 


Ibnu Umar i© berkata, "Rasulullah gj 
bersabda: 'Jika alis (bagian lingkar luar) 
matahari mulai terbit janganlah kalian shalat 
hingga terang (selesai masa terbitnya), dan 
jika alis matahari mulai terbenam janganlah 


kalian shalat hingga benar-benar telah 
terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Si fat iblis dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

(j-iJUl : Bagian atas bulatan matahari. 
_$5 : Tampak. 


(1*0 


SHALAT DUA RAKAAT YANG 
DIKERJAKAN NABI $ 
SETELAH ASHAR 

HADITS KE-477 

1 4I& 4Ul (Jf-iJu 1 p — iVV 

cjty pS && *jJ^S sjfe a? Sf 
ill <131* jj ijJujl >jl 5 } 

S^La? Juu Ijjuj <U*^ Lu (OUl 

Jij afflas dbl u^i-i ui 4 jlj i^mSi 

^ ^ A* Jf *2$ 

* ^ 

" - - ,S*i -» • f > .S' > •, ■!,!, 

Jp cJ^-Jl 9 oUaS-l 

j*l J*y :cJUl \j» IjiiLi tAjLjlfc 

f > JJ (JjV ‘4b" rts*i 

ft cJUl cl*i\£ ji * yjLji 

j& fLj * 3 * ^ji cJ^ = 11 : 

si ^ f - -• I - •? - J> ii’f' si 

tj*3ju i (y^ 1 

1 - - ' • t* • • • • * *' f ? - 

ijUa>Yl ^ ^ ^ ^ 

J,J5 cJiii tijjlil AiJI cJuLjll 

^ jus al: Ai vjHifidU jjis 


283 



oaL jlil IlfcUs 2\j\j tfuU 

J ‘ " «„•:?-• i- - ... -fr 2» iJS , ■? - ?? »* + 

4*C- O ^U*uV9 sXO jLuili UjtlSM 4JLft 

- if- SS,» ? - • 1,S < „ •. .S-TT 

^ cJUi 4^1 OUj b :J15 (uJ^vOil Uls 

" "i» '■' 

• - • 0,? .,-f •>?. „ • -!. - • - 

£*£- A£ ^b ^bl <ol« t *a«Jl juu joujJI 
. ocJii ^ 

glfoUi* 

j-af _j*j jjf lij oU A :_^JI obS" ff 4^i-i) 

(^UIkIj iJU jLlli 


Hadits Ummu Salamah & . Diriwayatkan dari 
Kuraib bahwa Ibnu Abbas dan Al-Mismar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar 
rffa. mengutusnya (Kuraib) untuk menemui 
Aisyah Mereka berpesan, "Sampaikan 
kepadanya salam dari kami semua. Tanyakan 
kepadanya tentang dua rakaat setelah shalat 
Ashar. Katakan kepadanya bahwa kami 
mendapat kabar bahwa Anda mengerjakan 
shalat tersebut padahal telah sampai berita 
kepada kami dari Nabi $§ bahwa beliau 
melarang mengerjakannya." 

Ibnu Abbas berkata, "Bahkan aku dan Umar 
bin Khatthab pernah memukul orang karena 
ia mengerjakan itu." 

Kuraib berkata, "Maka aku menemui Aisyah 
lalu kusampaikan kepadanya semua 
pesan, mengapa mereka mengutusku. 
Maka ia (Aisyah) menjawab, 'Tanyakan saja 
kepada Ummu Salamah.' 

Lalu aku menemui mereka yang mengutusku 
dan aku sampaikan perkataan Aisyah. 
Lantas mereka memerintahkanku menemui 
Ummu Salamah dengan pesan yang sama 
seperti ketika mereka mengutusku menemui 
Aisyah. Maka Ummu Salamah berkata, 
'Aku mendengar Nabi pernah melarang 
mengerjakannya, namun di kemudian hari 
aku melihat beliau mengerjakannya setelah 


shalat Ashar. Setelah itu beliau menemuiku 
yang ketika itu ada beberapa wanita dari 
suku Bani Haram dari kalangan Kaum 
Anshar bersamaku. Maka aku utus seorang 
sahaya wanita dan aku berkata kepadanya, 
'Pergilah menemui beliau (Rasulullah jg) 
dan sampaikan kepadanya bahwa Ummu 
Salamah bertanya: Wahai Rasulullah ££, aku 
mendengar Anda pernah melarang shalat 
dua rakaat setelah Ashar, namun aku juga 
melihat Anda mengerjakannya. Jika beliau 
memberi isyarat dengan tangannya maka 
tunggulah.' 

Maka sahaya tersebut melaksanakannya 
dan ternyata beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. Maka sahaya ini menunggu 
beliau. Setelah selesai beliau bersabda: 
'Wahai binti Abu Umayyah, kamu bertanya 
tentang dua rakaat setelah Ashar. Sungguh 
aku kedatangan rambongan orang dari suku 
Abdul Qais yang menyebabkanku terhalang 
dari mengerjakan dua rakaat setelah Zhuhur. 
Maka itulah yang aku kerjakan (setelah 
Ashar)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi" (22), Bab: 
Apabila orang yang sedang diajak bicara 
maka ia memberi isyarat dengan tangannya 
dan mendengarkannya (8)) 

Penjelasan 

: Yaitu shalat. 
ft : Dua rakaat. 

«!;{ ^ oJj t : Dia adalah anak Ummu Salamah, 
namanya Suhail atau Hudzaifah bin Mughirah 
Al-Makhzumi. 


HADITS KE-478 

:cJl! -tVA 


284 



J-j jliiSj Sj J^*i 

jnO*J1 JUU (JU4UJJ 

Jju ^oj U ijU TT :»^LoM <_*lsS' % : j A^-^-i) 

Cdljjtjl ^ 



Aisyah ^ berkata, "Dua rakaat yang tidak 
pernah Rasulullah ^ tinggalkan baik secara 
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan 
adalah dua rakaat sebelum Shubuh dan dua 
rakaat setelah Ashar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Menyegerakan shalat yang tertinggal 
dan yang lalnnya setelah asar (33)) 


antara azan dan iqamat Maghrib sebentar 
sekali jedanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Berapa 
jeda antara azan dan iqamat (14)) 

Penjelasan • - - 

ijVpt : Mereka bersegera dan 

berlomba mendekati tiang-tiang untuk 
dijadikan pembatas shalat yang menghalangi 
dari orang-orang yang melintas di hadapan 
mereka, karena mereka shalat sendiri-sendiri. 


ANTARA AZAN DAN IQAMAH SELALU 
ADA SHALATNYA 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
SEBELUM MAGHRIB 

HAD1TS KE'479 

:J\1 4 (sfcj ^ iji -tVS 

«5ii iSi oljJi $ 

Ji- ^ipi &\ 

StiZ fc fLj &\ & j£\ 

— * j» ** * 

ObSll tjy <_»kS* V :j Aa-^i-1) 


Anas bin Malik m berkata, "]ika muadzin 
sudah mengumandangkan azan (Maghrib), 
maka para shahabat Nabi % berebut 
mendekati tiang-tiang (untuk shalat sunah) 
sampai Nabi keluar, sementara mereka 
tetap dalam keadaan menunaikan shalat 
sunah dua rakaat sebelum Maghrib. Dan di 


HAD ITS KE-480 

<4JLS> 4JJ| jJUi q * 4jjl A*£> £o4>> -IA* 

gSiS :jLj j\3 : 

53 4 jvi p ^ 

Sli, 

•^L« jOlil JS" (jy ^ :<2>t jS/t tjlsf V : j (jljVixJt A»y»-1) 

(^cA 


Abdullah bin Mughaffal m berkata, 
"Rasulullah ^ bersabda: 'Antara azan dan 
iqamah ada shalatnya. Antara azan dan 
iqamat ada shalatnya.' Pada ucapan yang 
ketiga, beliau menambahkan, 'Bagi yang 
mau.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Di 
antara setiap dua azan boleh mengerjakan 
shalat bagi siapa yang menghendaki (16)) 


285 



SHALAT KHAUF 


HADITS KE-481 


St -IAN 

^jL>^ pL^j 4i& 4)1 4)1 

4s& P «j£& tisifiljj 

Jij'iljl £l?0 (^Ubidl j>\Jw £j l^lil 

i* ■: S; s|{' ',s si . - si e->.. . 

I J^AAi J JjA pv3 pJ tpfrjLfr pJUM pJ (Wj 

p-f&Xj \jJaJii sSjA j»llj t^lxSj 

(^ !jjs ut n ttSjlil! ubT It ^3 a>^>!) 


Ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ® shalat bersama salah satu 
kelompok, sementara kelompok yang 
lain (berjaga-jaga) menghadapi musuh. 
Kemudian kelompok yang shalat bersama 
beliau beranjak dan menempati posisi 
kelompok yang semula menghadap musuh. 
Lalu kelompok yang semula berjaga-jaga 
(menghadapi musuh) datang, kemudian 
beliau shalat bersama mereka satu rakaat 
lalu salam. Selanjutnya satu kelompok 
menyelesaikan rakaat mereka begitu juga 
kelompok yang satu lagi menyelesaikan 
rakaat mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riga' (31 )) 


HADITS KE-482 

* , 1, > £- s. s ; - • - ? • . 1 < > • , 

f^jl fju : J\5 -tAf 

• - s „ >' * , >• 2 
y Ajulbj idju> p$JL« AjuI&j (AJLaAjI 

££ .jisit ji .jiiii £ 

‘£*Sj p 4 yij S by&yA d y yk y 

It , > ' ! - si • . iS<^ . *S" • " " J> > • 

e*j* p-> &<J**a*w 


ju <Ji < -iSj pg jl j»Ui (Jl 

dj-^^****^ Oj" ji 

(£ls ol 3 yji. «_jU r\ ^jUil <_A6T it :j ^ ^UJI A^i-1) 


Sahal bin Abu Hatsmah berkata, "(Dalam 
shalat khauf) imam dan satu kelompok yang 
bersamanya berdiri menghadap kiblat, dan 
sekelompok lainnya menghadap ke arah 
musuh. Lalu imam shalat bersama kelompok 
orang yang bersamanya (kelompok pertama) 
satu rakaat, setelah itu mereka berdiri dan 
rukuk untuk diri mereka masing-masing satu 
kali rukuk dan dua kali sujud di tempatnya. 

Kemudian kelompok yang (kedua) pergi 
menempati kelompok (pertama). Selanjutnya 
mereka (kelompok kadua) shalat satu rakaat 
bersama imam. Dengan demikian imam 
telah mengerjakan dua rakaat. Kemudian 
kelompok kedua melanjutkan sekali rukuk 
dan dua kali sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riga' (31 )) 


HADITS KE-483 


■S S • ii «* • «• •-.» • a* » • ~ 

y {yz-jy y 9 \y _tAr 

j£ fLj &\ & &\ j^j x£ ££ 

C Ju9 5' itJjpLl ^0 ?;\3jJl ob 

‘i*Sj 4 jL a ^*a3 cjJuJt #\>J AjuUsj <4a* 

ijbl i&iSi £5 ^ «Us\l cJ 

^ &i£ii o;ifj ay 

luJl^ c4 pJ ^ CXUJ £|J1 

. si . **ij 

p^J pi- pj tp4-UU^( Ij-Jlj 

(^t» olj v_jU r\ vjbS” It :J <Jy»-') 


286 



HAD ITS KE-484 


Hadits Khawwat bin Jubair. Shalih bin 
Khawwat salah satu orang yang menyaksikan 
Rasulullah mengerjakan shalat Khauf pada 
perang Dzatur Riqd'; bahwa satu kelompok 
berbaris bersama beliau, dan kelompok lain 
berjaga-jaga menghadap musuh. 

Beliau shalat bersama kelompok pertama 
satu rakaat, kemudian beliau tetap berdiri. 
Lalu kelompok tersebut menyelesaikan shalat 
mereka masing-masing. Setelah itu mereka 
beranjak dan berjaga-jaga menghadap 
musuh (menggantikan kelompok kedua). 

Kemudian kelompok yang lain (yang semula 
berjaga-jaga) datang untuk shalat satu 
rakaat bersama beliau yang masih kurang 
tadi. Kemudian beliau duduk (menunggu), 
dan mereka menyempumakan shalat untuk 
mereka sendiri. Kemudian beliau salam 
bersama mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riqa' (31 )) 

Penjelasan 

otS : Sebuah gunung yang di sana 
terdapat kawasan merah, putih, dan hitam, 
seperti nama peperangan yang menyebut 
gunung ini; perang Dzatur Riqa'. Ada yang 
menyatakan, disebut Dzatur Riqa' karena 
pasukan muslimin membalut kaki-kaki 
mereka dengan potongan-potongan kain 
kala sepatu mereka berlubang. Ibnu Hisyam 
dan lainnya menyatakan, disebut Dzatur 
Riqa' karena saat itu mereka merobek panji- 
panji perang mereka. 

iii cJU : Kata shaff digunakan tanpa 
memerlukan obyek, JLi artinya aku 

meluruskan mereka lalu mereka meluruskan 
barisan. dengan wawu dikasrah dan juga 
didhammah, artinya arahkan wajah mereka 
ke arahnya. 


: j\S cajl& 4jill Cse'j ~tAt 

i2Sf oiL fhj & &\ ^)i 

& •£& & 

U. J ; 3 *1*3 iplSij 

te^uiJU J 3 ju > 4 ^ 

: JVl &ZZ pi : j\3 S : j\S : jUl 

<jfcj Al j,9l 4AiT 

p (jOiSj AjuUsj ^^03 « jUa3i 

J* jG&i & 

o&Sj fphj £j\ fLj & 

(£U jJt C>li 3 in retail i—ihS' Tt : j 


3abir bin Abdullah & berkata, "Kami pernah 
bersama Nabi M dalam perang Dzatur 
Riqd.' Ketika kami mendapatkan pohon 
yang rindang, kami biarkan pohon itu untuk 
istirahat Nabi ^§. Tiba-tiba seorang laki-laki 
musyrik datang, sementara pedang Nabi 
H tergantung di pohon tersebut. Laki-laki itu 
langsung mengambil pedang tersebut sambil 
berkata, 'Kamu takut kepadaku?' Beliau 
menjawab, 'Tidak.' 

Orang itu berkata lagi, 'Siapa yang dapat 
melindungimu dariku?' Beliau menjawab, 
'Allah/ Kemudian para shahabat mengancam 
orang itu. 

Tidak lama kemudian shalat didirikan, 
maka beliau shalat dengan satu kelompok 
sebanyak dua rakaat lalu kelompok ini 
mundur. Kemudian beliau melanjutkan 
shalat dua rakaat dengan kelompok yang 
lain, sehingga Nabi melaksanakan shalat 
empat rakaat, sedangkan masing-masing 
kelompok shalat dua rakaat." 


287 



(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran DzaturRiqa' (31)) 

Penjelasan 

VQ & : Yang memiliki naungan (rindang). 

:1a menghunus pedang. 


288 


BAB 7 
JUMAT 


HADITS KE-485 


>*• . i . y yy' • y . • y y • y. 

tLnjJLC- 4jk)l J^C- 4jkll ±jS. -iAO 

2lf bl :J\I «jd^j ^ 4&I ill jjlj 5l 

JySI ^ ols^" 

(**4-1 


Abdullah bin Umar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah jg bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian menghadiri shalat Jumat 
hendaklah ia mandi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Keutamaan mandi pada hari Jum'at (2)) 

Penjelasan - - - 

pU. l$l : Ketika berkehendak. 


HADITS KE-486 

.<1 


0*' 0^ yviaiJ-l jit tioAi* -tA*\ 

j£ oU^-l 5:^ 5? 

i? 6Lf'4^ 1 1>5 j4-j 

££ ;i$£ «jdy ^ in ^iii 

jUi cJj-i :J\J eXb> iftUu aj! 


1i - • * \ c . f • T • - * • fsti * • ' i- 

:JU3 oU>ji £1 Jp ijl jJj ijJiUJl Cjupi Jj>- 

4&1 ^ 4 iii jpj o' ^3 il? ^jii} 

5 ir ji-j a1 ^ 

OM-I 


Hadits Umar bin Khattab. Diriwayatkan 
dari Ibnu Umar 5© bahwa ketika Umar bin 
Khatthab sedang berdiri berkhuthbah pada 
hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki 1 
Muhajirin Al-Awwalin 2 (generasi pertama), 
shahabat Nabi gg, masuk (masjid). Maka 
Umar pun bertanya, "Jam berapa ini?" 

Shahabat tersebut menjawab, "Aku sibuk, 
dan aku belum sempat pulang ke rumah 
hingga akhirnya aku mendengar adzan dan 
aku hanya bisa berwudhu ." 

Umar berkata, "Hanya berwudhu saja! 
Sungguh kamu sudah mengetahui bahwa 
Rasulullah gjj memerintahkan untuk mandi 
pada hari Jumat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" ( 11), Bab: 
Keutamaan mandi pada hari Jum'at (2)) 


1 Yang dimaksud laki-laki di sini adalah Utsman bin Affan 
as sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim dan 
Sunan Aoi Dawud (Ibnu Hajan Fathul Bart 1/265) 

2 Yakni orang-orang yang menyaksikan Perang Badar, 
mendapati Bai'atur Ridnwan, atau mendapati shalat 
mengahadap ke arah dua kiblat (Baitul Maqdis dan Ka’bah) 
(Shahih AI-BukhSit Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


289 



Penjelasan 

o^l 6* : Yaitu termasuk yang hadir 

dalam perang Badar, atau menjumpai 
Baiatur Ridhwan, atau shalat dua kiblat, yang 
dimaksud orang di sini adalah Utsman bin 
Affan. 

jLSi : Aku tidak kembali. 

of Jc : Aku tidak melakukan 

sesuatupun setelah mendengar azan selain 
berwudhu. 

liwf : Apakah aku tidak cukup menunda 

waktu dan melewatkan keutamaan hingga 
aku tidak mandi dan cukup berwudhu saja? 


WAjIB MANDI PADA HARI JUMAT 
BAGI SETIAP LAKI-LAKI BALIGH 


HAD ITS KE-487 

til P &\ &JjLl jLxlt -IAV 

j»g jliJl : jtl fLj ^31 $£ 

oW-J' v : j Ajfyi-I) 


Abu Sa'id Al-Khudri as meriwayatkan dari 
Nabi sgj, beliau bersabda: "Mandi pada hart 
Dumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang 
sudah bermimpi (baligh)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (5), Bab: 

Wudhunya anak kecil dan kapan mereka 
diwajibkan mandi? (161)) 

Penjelasan 

jli Sit : Baligh dan mengerti. 


HADITS ICE-488 


-giJl &\ Llilc- tio^- 

:cJ\5 dbs A 


-IAA 

‘j&jf fji 

JU ffe yg i 

jij oulifLj &i t&i £ij 
f&K jl :fLj tuU ftl JOB <£*4 

04-iL^fSjfcS 

(Jj5 0^ (0* VV ‘Siu^l i-jUS” M (JyliiJI t^^S-l) 


Aisyah istri Nabi ^ berkata, "Orang-orang 
datang berbondong-bondong pada hari 
Jumat dari tempat tinggal mereka dan 
desa-desa (di luar Madinah). Mereka 
datang melewati padang pasir yang 
berdebu sehingga mereka pun berdebu 
dan berkeringat. Lalu seorang dari mereka 
mendatangi Rasulullah |j§ yang saat itu 
sedang bersamaku, beliau lantas bersabda, 
'Seandainya kalian mandi dahulu/" s 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'af"(11), Bab: 
Berangkat dari mana sepatutnya seseorang 
menghadiri shalat Jum'at (15)) 

Penjelasan 

: Dari kata fcjSJi yaitu giliran mereka tiba, 

artinya ketika seseorang menghadiri 
sesuatu berkali-kali. 

o? : Dari rumah-rumah mereka di dekat 
Madinah. 

: Jamak yaitu tempat-tempat atau 
perkampungan-perkampungan sebelah timur 
Madinah, jarak paling dekat dengan Madinah 
di antara perkampungan-perkampungan ini 


3 Maksudnya: Seandainya kalian mandi dahulu niscaya itu 
lebih bagus (Ibnu Hajan Fathul Bari 2/386) 


290 



terpaut empat atau tiga mil, dan yang paling 
jauh berjarak delapan mil. 

>1& ' Andai kalian bersuci di 

rumah kalian pada hari ini, tentu lebih baik, 
atau jl untuk makna angan-angan, sehingga 
tidak memerlukan perkiraan jawaban syarat. 


HAD1TS KE-489 

5^ :cJl3 fr AJJl £$?j A^le -IA*\ 

XsuiU (J| lj»-lj lil aI^Jo 

fsLski J $ 

ISj cJj <— jIj \"\ <— V :j (jjVjyJt *^>.1) 

. .tj l cJ lj 


Aisyah & berkata, "Orang-orang bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan diri mereka. 
Ketika menghadiri shalat Jumat, mereka tetap 
dalam keadaan mereka itu. Maka dikatakan 
kepada mereka, 'Seandainya kalian mandi 
terlebih dahulu.'" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Waktu shalat Jum'at adalah apabila matahari 
telah tergelincir (16)) 

Penjelasan 

: Jamak artinya pelayan, sama seperti 
kata jamak dari 

£ : Keringat tidak sedap akibat keletihan 
bekerja. 

J : Andai kalian mandi, tentu lebih 
baik untuk menghilangkan bau-bau tidak 
sedap yang mengganggu manusia dan para 
malaikat. 


4 Maksudnya: Seandainya kalian mandi terlebih dahulu 
untuk menghilangkan bau tidak sedap setelah bekerja 
vane mengganggu orang-orang dan malaikat, niscaya itu 
iebin dicintai. \Shahth Al-BukhSrt Tahqiq Muhammad 
Fu'ad Abdul Baqi) 


MEMAKAI MINYAK WANGI DAN 
SIWAK PADA HARI JUMAT 

HAD ITS KE-490 

•? , • - *.»•„ 

1 j —1 :Jl3 41)1 Xami (jll _ I>V 

• * 
i> 

* * 


: j\5 Ail aIa tii\ J* Ail JPj jp 


Ob ‘(5^ lt jp < r^'!3 }y. 

0 j Ob ‘O'H! 

(ta^rJJ ‘ <_j\j X \\ :j (jjliyJI 4a-^»>!) 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku bersaksi 
atas Nabi $g, bahwa beliau bersabda: 'Mandi 
pada hari Dumat adalah wajib bagi orang 
yang sudah bermimpi (baligh), dan bersiwak 
serta memakai wewangian bila memilikinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Memakai wangi-wangian pada hari Jum'at 
(3)) 

Penjelasan 

| '££■ : Baligh, kata ini majaz karena mimpi 
basah mengharuskan baligh, indikasi yang 
melarang mengartikan kata ini secara hakiki 
adalah ketika mimpi basah disertai keluarnya 
air mani, saat itu wajib mandi baik pada hari 
jum’at ataupun bukan. 

&S o (j : maksudnya bersiwak. 

oj : Jika ia memiliki wewangian saja, atau 
memiliki siwak dan wewangian. 


HADITS KE-491 


*** <s?j o !' _t y 


Ail ^Jl jy J5 i ajI 

C-lo <A*m|1>1 JmJL)! ^ jju UJ 


291 



H :jui Aiil % 5^ 6J ji a jdi 


&s\ 




Hadits Ibnu Abbas.Thawus meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas m bahwa ia menyebutkan 
sabda Nabi jg perihal mandi pada hari 
Dumat. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu 
Abbas, "Apakah beliau memakai wewangian 
ketika berada bersama keluarga beliau?" la 
menjawab, "Aku tidak tahu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Memakai miyak wangi ketika menghadiri 
shalat Jum'at (6)) 


HADITS KE-492 


-r.s -r.s > • - >i. . „ f » » * 

(J15 ijld <4*X> 4JJ l — 

i jp j* - 4)1 4® i3j"j 

dj j-i; as 6? 

i ^ ^ 

Jt Ja <_Aj \f <_>bS” \\ : j A^p-t) 

* 1— uJ I IjuJ-I 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi gjj 
bersabda: "Kewajiban bagi setiap muslim 
ialah mandi pada satu hari di antara tujuh 
hari, pada hari itu dia basuh kepala dan 
tubuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Apakah orang yang tidak menghadiri shalat 
Jum'at seperti kaum wanita, anak-anak dan 
yang lainnya diwajibkan mandi Jum'at (1 2)) 


HADITS K.E-493 

j 5? <ii* &\ (s?j Vjij* *J\ -t <\r 

$ ^ : j\S fLj &\ & 4&I 

6jl d'tS p sail Jd sdi 

<»jju CJ£ HjISo 3 03 

oja dto AiJliM i*UJI 4 03 
6ja dt^3 i*g)l i*UJI 4 03 «5jil 

dfe wdi &\h\ § 0; «U vf 3 

o^vai- bid <4*kJ dji 

jftil 5jLLIo 

Jdi ull l liiuil ubS* ^ 4>j»t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg| bersabda: "Barang siapa 
mandi pada hari Dumat sebagaimana mandi 
janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka 
dia seolah berkurban seekor unta. Barang 
siapa datang pada kesempatan (saat) kedua 
maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang 
siapa datang pada kesempatan (saat) ketiga 
maka ia seperti berkurban seekor kambing 
yang bertanduk. Barang siapa datang pada 
kesempatan (saat) keempat maka ia seperti 
berkurban seekor ayam. Dan barang siapa 
datang pada kesempatan (saat) kelima 
maka ia seperti berkurban sebutir telur. 

Apabila imam sudah datang (untuk 
berkhuthbah), maka para malaikat hadir 
untuk mendengarkan zikir (khotbah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Keutamaan shalat Jum'at (4)) 

Penjelasan 

Jl& : Ber -i'rab nashab sebagai sifat bagi 
mashdar yang dibuang, artinya mandi seperti 
mandi janabat. 


292 



£}j p : Kemudian pergi. 

feli C# Uik> : la seakan berkurban seekor 
unta, baik jantan ataupun betina, ta’ di 
sini untuk makna satu, bukan ta’ ta’nits, 
maksudnya menyedekahkan seekor unta 
untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

ijZ : Sapi jantan ataupun betina, ta' di sini 
untuk makna satu. 

£&* : Kambing yang memiliki tanduk, kata 

sifat ini disebut karena kambing bertanduk 
lebih sempuma dan bentuknya lebih baik, 
karena tanduknya bisa dimanfaatkan. 


DIAM PADA HARI JUMAT 
SAAT MENDENGARKAN KHOTBAH 


HADITS KE-494 

ojxl JjLs tJJaafr tCwoil jijj 

oLai^/l i_j\j TA U <*^*. 1) 


Abu Hurairah 2 © meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Dika kamu 

berkata kepada temanmu pada 
hari Dumat 'diamlah', padahal imam 
sedang berkhutbah maka kamu telah berbuat 
sia-sia (tidak mendapat pahala)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" 1 ), Bab: 
Diam pada hari Jum'at dan imam berkhotbah 
(36)) 

Penjelasan 

1a» : Al-Akhfasy menjelaskan, yaitu 
kata-kata yang tidak berdasar, seperti kata- 
kata batil dan semacamnya, pendapat 


lain mengartikan; cenderung menjauhi 
kebenaran. Nadhr bin Syamil menjelaskan, 
makna <££SJ adalah engkau rugi tidak 
mendapatkan pahala. Pendapat lain 
mengartikan; keutamaan shalat jum’atmu 
batal. 


WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUMAT 

HADITS KE-495 

m 

:jul r<zi\ jg jSl jdy aIc- ill & &\ 
fjVl jij £a S {aH 
sUac-i \ jU5 ail jLls 

tcLJI uL TV 

(<t*J-l 


Abu Hurairah ss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 5 §g membicarakan perihal hari 
Dumat. Beliau bersabda: "Pada hari Dumat 
itu ada satu waktu, tidaklah seorang hamba 
muslim yang mengerjakan shalat lalu berdoa 
tepat pada waktu tersebut melainkan Dia 
akan mengabulkan doanya tersebut." 
Kemudian beliau memberi isyarat dengan 
tangannya yang menunjukkan sedikitnya 
saat tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (U), Bab: 
Waktu yang ada di hari Jum'at (37)) 

- Penjelasan 

iiM. tLi : Penentuan saat ini disebutkan dalam 
sejumlah hadits, di antara yang paling rajih 
adalah hadits Abu Musa, yaitu rentang waktu 
antara ketika imam duduk di atas mimbar 


293 



hingga shalat Jum'at selesai. HR. Muslim dan dibuang sehingga fungsinya batal, lalu ^ 

AbuDawud. disandarkan kepada mubatda' dan khabar 

- ~ - yang menjadi isim dan khabar 6} 


PETUNJUK UNTUK UMAT ISLAM 
TENTANG HARI JUMAT 

HADITS KE-496 

'jill ^ 2Si\ (efej oJjJa -IA"\ 
5j>^i ^4 : Jv5 fLj &\ & 
^ 6\&J! &! jsf -J? ^oii 

m ^ Qj|3 

✓ « + f *1 ^ ^ ■ ** < ^ 


Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Kita umat yang terakhir (di 
dunia) tapi yang pertama pada hari Kiamat. 
Mereka diberi kitab sebelum kita dan kita 
diberi sesudah mereka. Inilah hari (Dumat) di 
mana mereka berselisih tentangnya; besok 
(Sabtu) untuk Yahudi; dan lusa (Ahad) untuk 
Nash rani.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


- - - Penjelasan - 

6j>^' : kita yang terakhir di dunia, jZ 

: hanya saja. Ibnu Malik menjelaskan, 
pendapat terbaik menurut saya terkait kata ZZ 
adalah dijadikan kata pengecualian berarti; 
tapi, karena makna “kecuali” difahami dari 
kata-kata ini. Menurut yang masyhur, kata ini 
disertai 6' . seperti disebutkan dalam hadits 
ini; 4>\=£jl \£j\ '^\ SZ , menurut riwayat orang 
yang menyebut dengan lafal; $ $ 3Z , 


SHALAT JUMAT KETIKA MATAHARI 
SUDAH TERGELINCIR 

HADITS K.E-497 


I iU :JUj 4Jll Jji l* i_>bS" \\ :j gljUxJl <>-,9-1) 


Sahl m berkata, "Kami tidak tidur siang dan 
tidak makan siang kecuali setelah shalat 
iJumat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Apabila telah ditunaikan 
shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi" (40)) 


Penjelasan 

jrfS : 2j34>i jrfd artinya tidur di tengah 
siang, tbliilj : waktu tidur siang, tsISS 1 : i\ZZ\ 
adalah pagi hari, kata ini muannats, i\ZS\ 
artinya makanan pagi, untuk itu, ijZZ artinya 
makan pada pagi hari (sarapan). 


HADITS K.E-498 

& : JVl # XL -tu 

(5.mvi iA-1 ojj & to : LjtS* *U 


294 



Salamah bin Al-Akwa' m berkata, "Kami 
shalat 3umat bersama Nabi jg. Kemudian 
setelah selesai kami bubar dan tidak ada 
bayangan dinding yang dapat kami jadikan 
untuk berteduh." 

(HR Bukhari, Kitab: "Peperangan" (6), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


DUDUK Dl ANTARA DUA KHOTBAH 


HADITS KE-499 


Q& :Jli U4I& 4JJ) 'jJs, -IM 


ibnu Umar I© berkata, "Rasulullah jg 
berkhuthbah sambil berdiri, kemudian duduk 
lalu berdiri kembali seperti yang kalian 
lakukan sekarang ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" { 11), Bab: 
Berkhotbah dengan berdiri (27)) 


HADITS KE-500 


: J15 <Ufr 4JJl C$?J 

£ <a\i£ jJ & 

%fLj 

55 j\ 1/5 fijj) iii oai cija :%j 

^ jj-Ui jju li) <_A? XK <_>bS” \\ : j (ijjUyJI Aj^p-I) 

,ju I^Lai JaJ-I 


Dabir bin Abdullah m meriwayatkan, "Ketika 
kami sedang shalat bersama Nabi jg, tiba- 
tiba datang rombongan dagang yang 
membawa makanan. Orang-orang pun pergi 
menghampirinya, hingga tidak ada orang 
yang tinggal bersama Nabi jg kecuali 1 2 orang. 
Maka turunlah ayat: Dan apabila mereka 
melihat perdagangan atau permainan, maka 
mereka bubar untuk menuju kepadanya dan 
mereka meninggalkan kamu ketika kamu 
sedang berdiri menyampaikan berkhutbah." s 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), 
Bab: Apabila orang-orang meninggalkan 
imam pada shalat Jum'at, maka shalat imam 
bersama dengan orang yang tersisa tetap 
sah (38)) 


Penjelasan - - 

> : Unta. 

'J\ : Rebana yang ditabuh saat barang- 
barang dagangan tiba sebagai ungkapan rasa 
gembira dan pemberitahuan kedatangan 
barang-barang tersebut. 

ty 1 : Ar-Raghib menjelaskan, J«3 \ artinya 

memecahkan sesuatu dan memisahkan 
antara satu dengan yang lain, seperti kata 
Jl jUi J* artinya membuka stempel surat. 
Dari sinilah kata £}Sil J>1 it berasal, artinya 
suatu kaum berpencar. 


MEMPERSINGKAT SHALAT 
DAN KHOTBAH 


HADITS K.E-501 

“ti- >•' ‘ - , 

:J\3 «Ufr 4JJI Qfcj <U*I Jju C “©*N 
'! ti “1' L> A' + . ’T 1 


iu * • ' 


(eUUG^Uj) 


5 Al-Jumu'ah: 12 


295 



Jli >M v 5(3^ 'ii i£jt»«-JI 4»y»-t) 

(> L«J I ij ^£-a.*^lllj £fcA 


Ya'la bin Umayah m berkata, "Aku 
mendengar Nabi ^di atas mimbar membaca: 
Mereka berseru: Hai Malik ....*" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang di antara kalian 
mengucapkan "amfn" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 


HAD ITS KE-503 


AJLfr 4JJl >S?J 4JJ\ XS- -o*r 

* > ‘5'" 

jAj ifLj *1* &\ jl3 :jvS 

Ji j\ ^ fcj\j ijj :4Jig 

^ »L»- l* »_j\j to tjbS” W <u*-^i-t) 

(i5~* (^~* 


- - - - Penjelasan 

0)U U : Nama malaikat penjaga neraka. 


SHALAT TAHIYATUL MASJID KETIKA 
IMAM KHOTBAH 


HADITS KE-502 


y * • .» 


i * «■» ^ ^ ^ * i • ^ ji i t y I ^ ^ 

cP- 5 *** <3?j jjW- -»•? 


jJuj a Jj. <0Jl Ajuil 

J-a9 : Jlf tS/ :Jl3 C-Jusl :J\il 


Pabir as berkata, "Pada hari Pumat ada 
seorang laki-laki datang ketika Nabi ^ 
sedang berkhutbah. Beliau lalu bertanya, 
'Apakah kamu sudah shalat?' Orang itu 
menjawab, 'Belum.' Maka beliau bersabda, 
'Shalatlah dua rakaat!.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), 
Bab: Barang siapa yang datang ketika imam 
berkhotbah maka shalat dua rakaat yang 
ringan (33)) 


6 'Mereka berseru: Hai Malik, biarlah Rabb-mu mematikan 
kami saja. la menjawab: Kamu akan tetap tinggal (di 
neraka).' Az-Zukhnif: 77 


Pabir bin Abdullah m berkata, "Rasulullah 
^ bersabda pada saat berkhuthbah: "Pika 
seseorang dari kalian masuk masjid dan 
imam sedang berkhuthbah atau telah keluar 
hendaklah ia shalat dua rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Tentang shalat sunnah dua rakaat dua 
rakaat (25)) 


BACAAN DALAM SHALAT JUMAT 


HADITS KE-504 


0& : <3?j Sjj^A -0*1 

£ r^i\ £ jdlj xSs. &\ £^1 

jp $ j* j « jjp (JT fr* 

(j t jOt l» «_»L )• 1) 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi dalam 
shalat Pumat membaca: Alif lam mdm tanzil, 
surat As-Sajadah, dan Hal atd 'alal-insani 
hinum-minad-dahri, surat Al-Insan ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Bacaan dalam shalat Subuh pada hari Jum'at 
(10)) 


296 



BAB 8 

SHALAT DUA HARI RAYA 


HADITS KE-505 


:Jb AJLP 4jji ^ -o*o 

3)} fLj ^Ic- 4JJl 'jjXll JlaiJI olfii 

^ o > ^ 

' * 

> •- * ,-y 

.Juu (»Ja 4 

• • 

dl 3^ jdij tfit 

J-Jl pj «;Xo Jo- 

3;if \l\ t&\ \£%) :jui jSb iia «2Ul3i 

" V* " i 

^ y ok- $ p ^ o^jii 

M S'* 2 - 2 f, • , t- S!!T 

8-^>)j olysl cJUi ?<2U3 Jp jol 

^**#4 ?i| *-* ^ ** * ^ « 5 *» •'f 'll « a I S 

“Ujj J ju hiii.O ^3Jua£3 :Jb ^oju :l& 

gjji 6ii4< ^5 y' JWu y=j pi :jii fi 

«hl»y» «-A» W r^JLjiU v-jllS" \f :,j 

( Am jJI »LjJI 


Ibnu Abbas ass berkata, "Aku pernah 
menghadiri shalat Idul Fitri bersama Nabi 
Ig, Abu.Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka 
semua melaksanakan shalat sebelum 
khutbah, setelah shalat baru khutbah. 


Nabi kemudian pergi dan aku melihat 
seakan beliau memberi isyarat dengan 
tangannya agar jamaah tetap duduk di 
tempatnya. Kemudian beliau melewati dan 
membelah shaf-shaf mereka hingga sampai 
pada jamaah wanita. Saat itu Bilal juga 
bersama beliau. Beliau kemudian membaca 
ayat: Wahai Nabi, apabila datang kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman untuk 
mengadakan janji setia . 1 Selesai membaca 
beliau bersabda: 

'Apakah kalian siap untuk itu?' Berkqtalah 
seorang dari para wanita itu, tidak ada 
yang berani menjawab selain dia, 'Ya/ 
Beliau bersabda, "Bersedekahlahl"Lalu Bilal 
membentangkan kainnya. Kemudian beliau 
bersabda, 'Ayolah, demi ayah dan ibuku/ 

Maka mereka melemparkan gelang dan 
cincin mereka ke dalam kain yang dibawa 
oleh Bilal.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Nasihat Imam bagi wanita pada hari 
raya (19)) 


Penjelasan 

jJii Jl 0A4I : Aku menghadiri shalat Id. 

\ : Shalat Idul Fitri. 

jjaiiS : Jamak Hcj artinya cincin-cincin 
besar yang dikenakan di tangan, dan kadang 


1 Al-Mumtahanah: 1 2 


297 



dikenakan di jari-jari kaki, pendapat lain 
mengartikan; cincin-cincin tanpa mata, 
bentuk jamak lain kata ini adalah £>UcS. 


HAD ITS KE-506 

4JJl 4Jdl •Ut .V -0*^ 

— •i*** 

^431 j$ fLj A&. f\3 : j\i *„ 

JjS y CSS «£££> p 0 &L Is? ‘4* 

*jSl> £ jp ;Ul)\ jS 

AljJdl »Ul)l ^3 -jjj uujS JLa? jSbj 

*» ^ ^ 

»LjJI W Nf ! j 4>-^>.|) 

(-4*JI fji 


Ibnu Abbas dan Dabir bin Abdullah berkata, 
"Tidak ada azan dalam shalat Idul Fitri dan 
IdulAdha." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), Bab: 
Orang yang berjalan dan yang menunggang 
kendaraan menuju shalat Id dan shalat 
sebelum khotbah tanpa azan dan iqamat (7)) 


HAD ITS KE-508 

■? "•?■*?? *•" >i.l • , S " *, * • - 

Ail 4^)1 Csfej 

& cH fi ^ * jJ' ^ Ji 

o^dll Jau IjaiU dlj » pj o^dlb 

(Jl uJjSjJIj i_jL V i_jbS” VT :j 

(iAi) Nj jlil juu iJai-l J^LaJtj cjuaJI 


Dabir bin Abdullah ® berkata, "Pada hari 
Raya Idul Fitri Nabi gg berdiri lalu shalat. 
Pertama beliau shalat kemudian khutbah. 
Selesaikhutbah beliau turun (dari mimbar) dan 
mendatangi jamaah wanita untuk menasihati 
mereka, beliau bersandar pada tangan Bilal. 
Sementara itu Bilal membentangkan kainnya 
agar para wanita memasukkan sedekahnya 
ke dalam kain tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Nasihat Imam bag i wanita pada hari 
raya (19)) 


HADITS KE-507 


r,.s A. • - • . ,s.* •, < • * 

: jo fJJl J*£* -0*V 

jJi\ # vj •£»: fi 


dl Vj-C^L) i_i\j Y N'T 4>j>l) 

ijai-l jJji (JuaJI 


Ibnu Abbas m menyampaikan kepada Ibnu 
Az-Zubair pada awal ia dibaiat sebagai 
khalifah, bahwa tidak ada azan dalam shalat 
Idul Fitri, tapi khutbah setelah shalat. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" { 13), Bab: 
Orang yang berjalan dan yang menunggang 
kendaraan menuju shalat Id dan shalat 
sebelum khotbah tanpa azan dan iqamat (7)) 


HADITS KE-509 


5£ : J\l (jjfJ 'jJL {y\ -o*^ 

$ J=a#j *fLj 

(jljoJI Jlaj A.U4-1 i_,\j A ^jjJL«]l i r >h£' \Y : j 


Ibnu Umar ® berkata, "Rasulullah Abu 
Bakar, dan Umar shalat dua hari raya sebelum 
khutbah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya " (13), 
Bab: Khotbah setelah shalat Id (8)) 


298 



HADITS KE-510 

Jj-<y 5^ 4 m»wi yl -OV 

Jm 3I j£ ££ -ul* &\ 4AJI 

<5}Uflll Aj IjLj Jjts (Jl 

J&- jtfn; jjiii £#S J>L; fS 

4 <&Zj &*& VM wfr £ 

^ I ^ ^ 

-"■f { #f i?*-* ■* 1- !" • t *• » »*i> 

$JAs j*u jl iAiiKl <&u *Jai) Jl JUjj Jcf 

i - •' si 
.l-S ysflJJ |U ‘*J 

# jp ^ JS fli >1 jtf 

«■» _ «»» 

I ^ c4*jXJ! jAj ‘OSjj^® £° 

jj ji^ ^ ‘^*1 j' 

? ' ' • f T*- ".:•' • ? .» • f ■* i- • - i' ? s .. 

tj^ao Jl <UA)Jj Jl jujj Jljyi old (cJuall 

J*9 oJOMd £AJjO <^JU9(d OJU^cd 

05 * - l"? TlS' ?.i- « £*s • >T •» 1 i • -I| 5»i 

JJ Ul 4 JJ|j :4J C ^ Lfl J 

5 & 9 j± 4AJlj .flfrf tt :£& U iiS 

6 d o^ig gsj&u j3 jLiiii ji : jul 

s^Uall J*s \^JiA9cd i^UaJl 

J*oll Jl >->L 1 I'jpjJuiJt L_>US" VT : J (JJjti-iJl *j»-ji-l) 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Pada hari raya 
Idul Firi dan Adha Rasulullah $$ keluar ke 
lapangan. Pertama kali yang beliau kerjakan 
adalah shalat. Selesai shalat kemudian beliau 
berdiri menghadap jamaah yang tetap 
duduk di barisan mereka. Beliau memberi 
pengajaran, wasiat, dan memerintahkan 
mereka. Apabila beliau ingin mengutus 
pasukan, maka beliau sampaikan, atau jika 
beliau hendak memerintahkan sesuatu maka 


beliau memerintahkannya. Setelah itu beliau 
berlalu pergi." 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Manusia 
senantiasa melaksanakan (tata cara shalat 
hari raya) seperti apa yang beliau laksanakan, 
hingga pada suatu hari aku keluar bersama 
Marwan — yang saat itu sebagai Amir di 
Madinah — pada hari raya Adha atau Fitri. 
Ketika kami sampai di tempat shalat, di sana 
sudah ada mimbar yang dibuat oleh Katsir 
bin Ash-Shalt. 

Ketika Marwan hendak naik mimbar 
sebelum shalat, aku tarik pakaiannya dan 
ia balik menariknya. Kemudian ia naik 
dan khutbah sebelum shalat. Maka aku 
katakan kepadanya, 'Demi Allah, kamu telah 
mengubah (sunah)."' 

la menjawab, "Wahai Abu Sa'id. Apa yang 
engkau ketahui itu telah berlalu." 

Aku katakan, "Demi Allah, apa yang aku 
ketahui lebih baik dari apa yang tidak aku 
ketahui." 

Lalu ia berkata,. "Sesungguhnya orang- 
orang tidak akan duduk (mendengarkan 
khutbah kami) setelah shalat. Maka aku buat 
(khutbah) sebelum shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya " (13), 
Bab: Keluar menuju tempat shalat Id yang 
tidak ada mimbarnya (6)) 

Penjelasan 

&u b j\ jjji & 6l» : Sekelompok pasukan 
keluar ke suatu arah. 

Lzy, iy : Ingin naik ke atas mimbar. 

: Jabadz adalah salah satu dialek 
untuk kata jadzb (kemarau), pendapat lain 
menyatakan, penulisan jabadz terbalik. 


299 



PEREMPUAN BOLEH MENGHADIRI 
SHALAT DUA HARI RAYA DAN 
MENDENGAR KHOTBAH BERLAINAN 
TEMPAT DENGAN LAKI-LAKI 


HAD ITS KE-511 


* 

|^«I :cJl3 I4I& <UJl <uk& |ki 
gjiil Ol}Sj <gJ.ll*3l fjj gjfi- if 

\ ", - • I • >?. -'s'' 

u; :lfjj#i oil! s&is ^ J£li 

:J\J I4J jIjJ Ulo.s-1 

ij S^Loll <_jL T :;^Lall <-»lsS” A 

( v LiJI 


Ummu Athiyah ® berkata, "Kami 
diperintahkan untuk mengajak keluar (wanita) 
haid dan wanita yang dalam pingitan pada 
dua hari raya, sehingga mereka menghadiri 
jamaah kaum muslimin dan seruan mereka. 
Dan wanita-wanita yang haid menjauhi 
tempat shalat mereka." 

Seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, di 
antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?" 
Beliau menjawab, "Hendaklah temannya 
meminjamkan jilbab miliknya kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
kewajiban mengenakan pakaian dalam 
shalat (2)) 


Penjelasan 

J *&-\ : Jamak J&-. 

jjii-i d>ijS : Wanita-wanita yang mengenakan 
penutup, jji-l adalah salah satu sisi ruangan 
rumah yang diberi tirai penutup tempat anak 
perawan, bentuk jamak kata ini adalah 


sLu^ jlIJ : Bagaimana ia menghadiri shalat 
Id sementara ia tidak memiliki jilbab? Ini 
setelah ayat hijab turun. 

l^d>- : meminjamkan salah satu jilbabnya 

kepada si gadis yang tidak memiliki jilbab 
tersebut. 


BOLEH MENGADAKAN PERMAINAN 
YANG BUKAN MAKSIAT PADA HARI 
RAYA 


HADITS KE-512 


J»>5 :cJli I 4 IE aUI <jjfj liilc. -o\? 

* m + * <•» m 0 

:cJ\I vi>\Ju cJjUj Uj jClxj 

j*f jul la^J} 

fLj 4All Alii cw 3, 

<— »L T «JI s->\& YT :j (jJjlivJI <c^i-l) 


W 

Aisyah & berkata, "Abu Bakar masuk ke 
rumah ddn ketika itu ada dua gadis Anshar 
yang sedang menyanyikan syair yang sering 
diucapkan kaum Anshar pada perang Bu'ats." 


Aisyah melanjutkan kisahnya, "Kedua gadis 
tersebut tidak pandai bersenandung. Maka 
Abu Bakar pun berkata, 'Apakah seruling- 
seruling setan (kalian perdengarkan) di 
kediaman Rasulullah sgi' Peristiwa itu terjadi 
pada hari raya. Maka bersabdalah Rasulullah 
£5, 'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap 
kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini 
adalah hari raya kita.'" 


300 



(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Kebiasaan dua hari raya yang dapat 
dilakukan oleh kaum Muslimin (3)) 

Penjelasan — 

cJ IL : Kata-kata yang diucapkan 
sebagian di antara mereka terhadap sebagian 
lainnya, entah kata-kata membanggakan diri 
atau celaan. 

fjj : Nama sebuah benteng yang di 
dekat benteng ini pemah terjadi sebuah 
peperangan antara Aus dan Khazraj yang 
menimbulkan banyak korban tewas, Aus 
mengalahkan Khazraj, peperangan ini terus 
berlangsung selama seratus duapuluh tahun 
lamanya, hingga Islam datang lalu Allah 
menyatukan mereka karena berkah Nabi ^§. 

jamak jUjJi berasal dari 
akar kata artinya suara yang bersiul, juga 

disebut untuk suara merdu dan nyanyian, 
juga disebut untuk sending, alat ini dikaitkan 
dengan setan karena melalaikan, karena 
kadang alat ini menyibukkan hati dari 
berzikir. 

Uju f \jS>} : Menampakkan kegembiraan 

pada hari itu termasuk salah satu syiar 
agama. Hadits ini dalil bolehnya mendengar 
suara perempuan meski bukan budak, 
karena Nabi tidak mengingkari Abu Bakar 
kala mendengar suara tersebut, bahkan Nabi 
3 g mengingkari pengingkaran Abu Bakar. 
Seperti diketahui, mendengar suara seperti 
ini hanya dibolehkan ketika dipastikan 
terhindar dari fitnah. 


HADITS KE-513 


4JJ1 :cJ\J -oyr 

Q03 iS^ J cfLj &S.& \&> 


$£A ji Sj <J=4 jji jioj 

«*» ** ^ 

& jJU &\ 

Uii-S :JUJ 

&&&&&&*#& S&& 

cjb £ji iui>5 
&££ : jtf vSjj *5* & ^ 


jbj «ot Ijj ‘^15 |Qju :cJLa3 

:JV5 diu b! Soijl £ u; 

^ :cil 

JjjJtj «_»l ji-\ i— »l £ VT 

(juJI 


Aisyah berkata, "Rasulullah % masuk 
menemuiku ketika di sisiku ada dua budak 
wanita yang sedang bersenandung 
dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'ats. 
Maka beiiau berbaring di atas tikar lalu 
memalingkan wajahnya, kemudian masuklah 
Abu Bakar membentakku, 'Seruling-seruling 
setan (kalian perdengarkan) di hadapan 
Nabi ^(' Rasulullah $§ lantas memandang 
kepada Abu Bakar seraya berkata, 
'Biarkanlah keduanya.' Setelah beiiau tidak 
menghiraukan lagi, aku memberi isyarat 
kepada kedua sahaya tersebut agar lekas 
pergi, lalu keduanya pun pergi. 

Biasanya pada Hari Raya orang Sudan 
memainkan tombak dan perisai. Entah aku 
yang meminta atau beiiau yang menawarkan 
kepadaku, 'Apakah kamu ingin melihatnya?' 
Aku jawab, 'Ya, mau.' Maka beiiau 
menempatkan aku berdiri di belakangnya. 
Pipiku menempel pipinya. Beiiau berkata, 
Teruskan, wahai Bani Arfidahl' Demikianlah 
sampai aku merasa bosan lalu beiiau berkata, 
'Sudah cukup?* Aku jawab, 'Ya, sudah.' Beiiau 
lalu berkata, 'Pergilah.'" 


301 



(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya " (13), 
Bab: Bermain tombak dan perisai kecil pada 
hari raya (2)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Bermain dengan tombak 
danselainnya (79)) 


• Penjelasan • 


jjSIl : Bentuk tunggal dari kata Ijjj artinya 
perisai yang terbuat dari kulit tanpa 
menggunakan kayu. 


:J\5 aij .jay i£z Ji ^11 dJtl ty 


: Ini keraguan Aisyah atas apa yang terjadi, 
apakah Nabi |j§ mengizinkan hal tersebut 
sejak awal, ataukah atas permintaan Aisyah. 


.ii. Jc : Saling menempel. 

fiijt ^ U : Julukan orang-orang Habasyah, 
pendapat lain menyebut; nama jenis untuk 
mereka, pendapat lain menyatakan; nama 
kakek terbesar mereka. 


Jlli- : Sudah cukup bagimu sampai di sini, 
dengan membuang hamzah istifham yang 
diperkirakan. 


Penjelasan - 

: Menjulurkan tangan kepada sesuatu 
untuk mengambil jika jaraknya dekat, namun 
jika jarak benda yang hendak diambil jatuh, 
maka kata yang digunakan adalah <££ 
tanpa alif. 

: Kerikii-kerikil kecil. 

jL iliii : Melempari mereka dengan kerikii- 
kerikil kecil. 


HADITS KE-514 

ASS 4ill OjJjA (^1 -Oil 

iii ilc. LZS\ <£& 

J »•* • * * * “iiCi i - •*" * " i 

U p j CO :JUd 

(Uyij 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika orang- 
orang Habasyah memainkan tombak mereka 
di hadapan Nabi jg§ tiba-tiba Umar masuk 
lalu mengambil kerikil dan melemparkannya 
kepada mereka. Maka beliau bersabda, 
"Biarkanlah mereka, wahai Umar.'" 


302 



BAB 9 

SHALAT ISTISQA’ 


HADITS KE-515 


&\ 5? <£j gj 4JJ1 x£ «*oa£- -e>e 

S;iSj cJil Jlili 

ij »ta j)l i_jb t :»LLJL«MI <_jI sS" \* : j (iljLiwll *j»y»!) 


Abdullah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi 
% pernah shalat Istisqa' (minta hujan) lalu 
membalik sorbannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Istisqa'" OS), Bab: 
Mengubah posisi selendang ketika berdoa 
dalam shalat Istisqd (4)) 

Penjelasan 

4Jii : Beiiau membalik surban kala 
menghadap kiblat dalam shalat istisqa', 
yang kanan diletakkan di kin dan yang kiri 
diletakkan di kanan, sebagai ungkapan rasa 
optimis perubahan kondisi kemarau yang 
beiiau alami menjadi subur dan lapang. 


MENGANGKAT KEDUA TANGAN 
DALAM DOA ISTISQA’ 


HADITS KE-516 

:J\I ilfr 4&I liUU -0U 

£>: fbj ott 

^13 S&* 


, Jo l-jL rT ojb5* \o i(_j 

(♦U-i-'Jl ^ 


Anas bin Malik berkata, "Nabi tidak 
pernah mengangkat tangannya saat berdoa 
kecuali ketika dalam doa istisqa/ Beiiau 
mengangkat tangannya hingga terlihat putih 
kedua ketiaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Istisqa'" (15), 
Bab: Imam mengangkat tangan dalam shalat 
Istisqa' (22)) 


DOA DALAM ISTISQA’ 


HADITS KE-517 


cottf I :J\1 (iUU ji “°w 

UjuJ 4 *Jl& 4Jul Jp 

» «•£ 


303 



«£& £ fLj g* &\ Ji 

<jUil 4&I Jj-ujj G :JUl t^l^C-l flS 

i# Uj oSgl \sS ail ytf jCjil £ifj 

U oaL ^*ju ticjS ALllI 3 

i ji j3 p jd-i jviif ouJji ju 1 ji. 

cH Jp 2/~? 

(oijl 5r?j ^ &£ UJ^la tjillj <ul& 4JJI 

^Ul v5ji-*Jl **JU <5^13 4*^ ^*Jj 

4 ii j>j C :j\il jis ji ‘^13*^1 
•*3 gl d ail £sa . jdi j >j adi 
j*d US Vj ^iil :JUl 

aLuiii ojUfi»j cojjji Si 1 oi^blii ^ al»>u 

*<jj* pj ®d j'-y J^? 

i^i-b i^jt^ *)ii al>u ^ Jl>i 

<Jai-l (j »li— I— iMl VjjU VO :*jl»J-I vjbS" U (jljliwll *j>^i-l) 

(**-J-l {Ji 


Anas bin Malik berkata, "Pada masa Nabi 
^ manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi sgj 
sedang berkhutbah pada hari Jumat, seorang 
Arab badui berdiri dan berkata, 'Wahai 
Rasulullah, harta benda telah binasa dan 
telah terjadi kelaparan. Berdoalah kepada 
Allah untuk kami.' 

Maka beliau mengangkat kedua tangannya 
berdoa. Pada saat itu kami tldak melihat 
awan di langit sedikit pun. Namun, demi Zat 
yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh belum 
lagi beliau menurunkan kedua tangannya, 
gugusan awan telah datang membumbung 
tinggi laksana gunung. Dan belum lagi beliau 
turun dari mimbar, aku melihat hujan turun 
membasahi jenggot beliau jjg. 


Maka kami diguyur hujan pada hari itu, 
keesokan harinya, lusa, dan seterusnya 
hingga hari Jumat berikutnya. 

Pada Jumat berikutnya, orang Arab badui 
tersebut atau orang lain berdiri berkata, 
'Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang 
roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, 
maka berdoalah kepada Allah untuk kami.' 
Beliau lalu mengangkat kedua tangannya 
dan berdoa, Va Allah, turunkanlah hujan 
di sekeliling kami dan jangan sampai 
menimbulkan kerusakan kepada kami.' 

Beliau memberikan isyarat dengan tangannya 
pada awan dan menyingkirlah awan itu. Saat 
itu kota Madinah menjadi seperti (dikitari) 
danau dan lembah Qanah mengalirkan air 
selama satu bulan. Dan setiap orang dari 
berbagai pelosok selalu membicarakan hujan 
yang lebat tersebut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), 
Bab: Shalat Istisqa' dalam khotbah pada hari 
Jum'at (35)) 


Penjelasan -- 

hi , : Kemarau yang sangat. 

Jdi dlii : Hewan-hewan mati karena tidak ada 
rerumputan yang dimakan. 

Jlljl : Karena tidak adanya makanan 
karena hujan tertahan dan tidak kunjung 
turun. 

icji : Potongan awan, atau awan tipis yang 
berlalu di bahwa awan banyak seakan 
naungan. 

yV^Ul jlS : Awan bergerak dan menyebar. 

Jld-I jltli : Laksana gunung karena sangat 
banyaknya awan. 

: Turun dan menetes. 

: Kami mendapatkan hujan. 

& y . : Nashab sebagai zharaf, yaitu pada hari 
ldta ini. 

OJi- : Turunkanlah hujan di sekitar kami. 


304 



Slj : Jangan Engkau turunkan hujan 
kepada kami. 

: Tersingkap atau membulat seperti 
bentuk kantong baju. 

iijil : Dijelaskan dsdam An-Nihayah, ia adalah 
lubang berbentuk lingkaran yang lebar, dan 
setiap lubang yang tidak diberi bangunan 
namanya jaubah, maksudnya awan dan 
mendung mengelilingi segala penjuru 
Madinah. Al-Qasthalani menjelaskan, 

jaubah adalah celah bulat di awan, artinya; 
kami keluar sementara awan dan mendung 
mengelilingi Madinah. An-Nawawi 
menjelaskan, jaubah adalah celah. Artinya; 
awan-awan berserakan meninggalkan 
Madinah dan berbentuk memutar di sekitar 
Madinah, sementara Madinah tidak lagi 
berawan. 

•VIS tjjl j \lj : sUS bei-i’rab rafa' sebagai badal 
kata , dan ia ghairu munsharif karena 
ta' nits dm ‘alamiyah, karena ;lli adalah nama 
lembah tertentu di antara lembah-lembah 
Madinah, yaitu hujan turun di sana. 

Sji-l : Hujan lebat. 


MEMBACA TA'AWUDZ KETIKA 
MELIHAT ANGIN (KENCANG) DAN 
AWAN; GEMBIRA MELIHAT HUJAN 


HADITS KE-518 


0& A4I& ijjl (\ -o\A 

& Si 'J. Jj bl &\ ^11 

jS2j $$ ^ 

mill Ojll*! lili 

HSj>\ U :jjLj *2* j\ii (iUi 


jJlU Sjf; Vffi) fj3 JV5 da 

SSKrtsai? 

:JjS j »l»- U ijL 0 »ju : j <^>l) 

(as^j cSJj CSf |/<4 yy 


Aisyah menceritakan, "Apabila melihat 
awan mendung di langit, Nabi ^ mondar- 
mandir; keluar masuk (rumah) dan raut 
mukanya berubah. Apabila hujan turun, 
beliau gembira. Maka Aisyah menanyakan 
hal itu. Nabi ^ menjelaskan, 'Aku tidak tahu, 
mungkin saja awan itu seperti yang dikatakan 
oleh kaum ('Ad): Maka tatkala mereka 
melihat azab itu berupa awan yang menuju 
ke lembah-lembah mereka " M 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang firman Allah Ta'ala: "Dia lah 
yang meniupkan angin (sebagai) pembawa 
kabar gembira dekat sebelum kedatangan 
rahmat-Nya (hujan)" (5)) 

Penjelasan 

sUUi £ adalah tempat kuda, arti 

kata ini adalah awan yang dipastikan akan 
menurunkan hujan. 

iic. (s'jL : Rasa takut hilang dari diri beliau. 


ANGIN SHABA DAN DABUR 

HADITS KE'519 

o . 

5 ? . O ® O 1 O x ® 1 J*® 0* 

|^)1 ^Ul — o\S 

C^Jb oJmSJ :J\S tjJuy aAc <UJl 

jjftU & 


1 Al-AhqSf: 24 


305 



(_^JI Jji <— >\j \o : j 4»-^l) 

(L*a!L Oysoj <Sc- <0Jl 


Ibnu Abbas as meriwayatkan bahwa Nabi 
igj bersabda: "Aku ditolong dengan angin 
Shaba (angin timur) sedangkan kaum 'Ad 
dibinasakan dengan angin Dabur (angin 
barat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Istisqa'" (15), 
Bab: Sabda Nabi , "Aku ditolong lewat 
perantara angin timur" (26)) 

Penjelasan - 

llllU : Angin yang datang dari arah 
punggung Anda ketika kau menghadap kiblat 
dan Anda berada di Mesir, angin ini juga 
disebut qabul, karena arahnya bersebelahan 
dengan pintu Ka’bah, lantaran angin ini 
berhembus dari sebelah timur matahari, 
Nabi jgg ditolong dengan angin ini dalam 
perang Ahzab, saat itu para sekutu berjumlah 
12 ribu personil kala mengepung Madinah, 
Allah kemudian mengirim angin timur 
yang dingin dan kencang kepada mereka di 
tengah malam dingin, hingga tanah menerpa 
wajah mereka, memadamkan api mereka, 
mencabut tenda-tenda mereka, dan mereka 
kalah tanpa perang. 

% : Kaum Hud. 

: Angin yang datang dari arah wajah 
Anda ketika Anda menghadap kiblat, angin 
ini berhembus dari belakang pintu Ka’bah, 
angin ini tidak membawa manfaat apapun, 
disebut ‘aqim yang secara bahasa berarti 
mandul, karena angin ini membinasakan 
kaum Ad. 


306 



BAB lO 

SHALAT GERHANA 


HAD ITS KE-520 


CaLv :cJll AUl -of • 

•j&y ^ ^ ^ JLLlil 

«j-\3u jij jii 

ju JUSli ^5j p cjkCjpt JUsli 

f* «j5^ Oj^ jij «f£pl JU& f\J 

^ r 5 hJ$ &£J» tJf > ju£ 

U jij &\I)I jtfjt j3 Ojiill jus'S 

<j«*-lJI cJss- 1 o5j i-jj-iil ju <(Jj*j(I ^ Jii 

Sj : j\S £5 caIe jifj aiji ^^3 

jLLwMi) Si (4bi oCl ^ jilLt.li 

at i^ti\3 dUi ^£13 ^ «ajvl=l Sfj o^-i oja 
Uo^dc :j\l f5 ijSl^j 51*3 
«*sf g> 5 ji ^ a>: 6f <k» 5tf ^ 

^L£aub) jllc-1 U jjllu JJ 4^)V^ Lajt iil C 

(3 <U>Jua)l <_jL { \^ :j 

(o^l\ 


Aisyah ^ menceritakan, "Pernah terjadi 
gerhana matahari pada zaman Rasulullah 
lalu beliau shalat bersama orang-orang. 
Dalam shalatnya, beliau berdiri lama, 
kemudian rukuk juga lama. Kemudian 
berdiri lama lagi tapi tidak selama yang 
pertama. Kemudian rukuk lama lagi tapi tidak 
selama yang pertama. Kemudian beliau 
sujud lama. Kemudian beliau mengerjakan 
rakaat kedua seperti pada rakaat yang 
pertama. Setelah selesai shalat, matahari 
telah tampak kembali. Kemudian beliau 
berkhutbah kepada orang banyak, beliau 
memulai khutbahnya dengan memuji Allah 
dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: 
'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Gerhana (matahari dan bulan) terjadi bukan 
karena mati atau hidupnya seseorang. 3ika 
kalian melihat gerhana, maka banyaklah 
berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan 
shalat, dan bersedekahlah.' 

Kemudian beliau meneruskan, 'Wahai umat 
Muhammad, demi Allah, tidak ada yang 
melebihi kecemburuan Allah kecuali saat 
Dia melihat hamba laki-laki atau hamba 
perempuan-Nya berzina. Wahai umat 
Muhammad, demi Allah, seandainya kalian 
mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya 
kalian akan sedikit tertawa dan banyak 
menangis.'" 


307 



(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Bersedekah ketika gerhana (2)) 

Penjelasan 

cJLis. : Abu Hatim menjelaskan, ketika 
sebagian cahaya matahari lenyap disebut 
kusuf, sementara jika semua cahayanya 
lenyap disebut khusuf. 

JLlllI cJil : jemih dan cahayanya kembali 
lagi. 

jM : rafa’ sebagai kata sifat lit mengacu 
pada tempat, khabar-nya dibuang; 

if : Terkait dengan , (j>) dibuang 
sebelum (it) diqiyaskan pada kata 

jlltt u ijlii5)J : andai kalian mengetahui apa 
yang aku ketahui dari keagungan Allah dan 
besarnya siksa-Nya terhadap para pendosa, 
andai kalian mengetahui beratnya hukuman 
Allah, dan segala peristiwa menakutkan pada 
hari kiamat, dan setelahnya. 

\j£ SOI : Tentu kalian sedikit 
tertawa dan sering menangis, karena kalian 
memikirkan apa yang kalian ketahui dari 
semua itu, sedikit dalam hadits ini artinya 
tidak ada, seperd kata-kata berikut; qalilut 
tasyakki artinya tidak pernah mengeluh, dan 
firman Allah , " Maka hendaklah mereka 
tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai 
pembalasan dari apa yang selalu mereka 
kerjakan.” (At-Taubah: 82) 


HADITS KE-521 


aIIc- 4JJl rjj «a JSte -on 

'<&>■ ^ i s J uJ * :oJlS 

uoi jl tjJuy 4jjl 

> 4 i)i iij bxivi .jjS *53 
lyrj s2|3i jdij 




55 uju* fJj f Ui ^ <UJl ^ : Jli fS 

6jf> & $3 

juit jfij ^ sin :jvl 
JiU Sj^ll £*5^11 ££ jvS jLS ju 
ciss-i} gji jiSolii 

Jji jp j5S fil ft jliln 

S 4ill otf ^ J&T & :jl5 ^ tiiil ji & 
lSjs <a3C£ % o&J* 

sSlJjl JjjJftjilS 

l_j ^L»yi (_j\j t M LSjVirJl 4»^i-l) 

(<J^£)l 


Aisyah, istri Nabi jgjjj meriwayatkan, "Pernah 
terjadi gerhana matahari pada masa Nabi 
3j§. Beliau pergi ke masjid lalu orang-orang 
berbaris di belakang beliau. Lalu beliau takbir 
dan membaca surat yang panjang. Lalu 
beliau takbir dan rukuk dengan rukuk yang 
panjang, lalu mengucapkan: Sami'alldhu 
liman hamidah. Beliau tetap berdiri, tidak 
sujud. Kemudian beliau membaca surat yang 
panjang, namun tidak sepanjang bacaan 
yang pertama. Lalu takbir dan rukuk dengan 
rukuk yang panjang, namun tidak sepanjang 
rukuk yang pertama. Lalu mengucapkan 
Sami'alldhu liman hamidah, terus sujud. 

Setelah itu, beliau meneruskan rakaat terakhir 
seperti itu. Maka beliau menyempurnakan 
empat rakaat dengan empat sujud. Matahari 
telah tampak kembali sebelum shalat selesai. 
Setelah itu beliau berdiri, memuji Allah 
dengan pujian yang pantas untuk-Nya, beliau 
bersabda: 

'Keduanya adalah dua tanda dari tanda- 
tanda kebesaran Allah. Gerhana terjadi 


308 



bukan karena mati atau hidupnya seseorang. 
Uika kalian melihat kedua (gerhana), maka 
bersegeralah mendirikan shalat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Khotbah seorang imam ketika gerhana (4)) 

Penjelasan 

JJ®\ Jii : Yaitu orang-orang berbaris, shaff 
adalah kata lazim (tidak memerlukan obyek), 
(La lyLlS (Uilli artinya aku meluruskan mereka 
lalu mereka meluruskan barisan. 

\ji \ : Pola kata ifta'ala dari kata qira'ah. 

Hi : maksudnya gerhana matahari dan bulan. 

: Ketika kalian melihat gerhana 
matahari dan bulan. 

: Berlindunglah dan mengarahlah. 


HAD1TS KE-522 


:dJ\i 4JJl tjbj liooi -off 

4JJl 

.d; ^ sjji 

ill's S' s * i s* 

: j\l p 4 ja p 

IjJuJ eUi p$j \l$ <&\ otf 

m ^ ££ 

O? UJaa A>1 o' -4j' (jpib aSU Ji- 
6X\j liJj oi4 5U #1 
«0>fe &r? lj-iuo 

s?' 3 *j *</" ‘-sbj 

C^\ 


cusL al laj t_Aj \\ j <_jbS” T\ :j 1) 

(s^uiauji 


Aisyah ^ meriwayatkan, "Ketika terjadi 
gerhana matahari, Nabi ^ mendirikan 
shalat. Beliau membaca surat yang panjang 
lalu rukuk dan memanjangkan rukuk. Setelah 
itu beliau mengangkat kepala lalu memulai 
membaca surat yang lain, lalu ruku lagi 
sampai menyempurnakannya dan kemudian 
sujud. 

Kemudian beliau melakukan seperti itu lagi 
pada rakaat kedua kemudian setelah selesai 
beliau bersabda: 'Keduanya adalah dua 
tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika 
kalian melihat keduanya (gerhana), maka 
dirikanlah shalat hingga selesai gerhana itu. 
Sungguh, di tempatku ini, aku telah melihat 
segala sesuatu yang telah dijanjikan bagiku. 
Sampai-sampai karena telah diperlihatkan 
padaku maka aku ingin mengambil setandan 
anggur dari surga. Itu (terjadi) ketika kalian 
melihat aku maju. Dan sungguh aku melihat 
jahanam yang apinya saling membakar satu 
sama lain. Itu (terjadi) ketika kalian melihat 
aku mundur. Dan aku melihat di dalamnya 
ada Amru bin Luhai dan ialah orang yang 
pertama-tama mengadakan Sa'ibah.'" 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(10), Bab: Jika ada binatang lepas yang 
lewat depan orang yang sedang shalat (11)) 

Penjelasan 

UUj ji : Yaitu selesai rukuk. 

Hi!) : Maksudnya matahari dan bulan. 

eUS : Ketika kalian melihat gerhana 

seperti ditunjukkan kata; dJLrJ-. 


1 Sa'ibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana 
saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, Jika seorang Arab 
laniliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang 
berat, maka ia biasa bemazar akan menjadikan untanya 
sebagai sa'ibah bila maksud atau perjalanannya berhasil 
dengan selamaL Lihat Al-Qur'an terjemahan, Depag. 


309 



C&j : Sesuatu yang dipetik dan dipanen, sama 
seperti kata dzabh yang berarti madzbuh, 
maksudnya adalah setandan anggur. 

oiii : Aku lantas. 

\ 

LaiJ Ijiav : Karena neraka sangat berkobar 

dan menyala-nyala laksana gelombang 
lautan yang saling menumpuk satu sama lain, 
artinya memecahkan dan mematahkan. 

: ku membiarkannya dan aku biarkan dia 
pergi semaunya. 

C4 IjUl : Jamak kUUl yaitu setiap unta yang 
dilepas-bebaskan untuk suatu nazar. Dulu, 
ketika seseorang bemazar pulang dengan 
selamat dan suatu perjalanan, sembuh dari 
penyakit, atau yang lain, ia berkata, "Untaku 
bebas-lepas,” kemudian unta ini tidak boleh 
dihalangi untuk minum ataupun makan, 
susunya tidak diperah dan tidak ditunggangi. 


TERSEBUTNYA SIKSA KUBUR KETIKA 
GERHANA 


HAD ITS ICE-523 


it -oil J*? -ow 

•d^VC'l SaJUj 

4ll liSlc. cJUi jUJI oil E Zi\ 

J U J JUl ( | Ju^ 4 JJi 

4il \1& :jdlj ^ &\ 4&1 jtfl 

6b <jdlj ^ &1 <61 jjlj £g £5 

Iju? ^9-Ji C Jl*+3T& #11 fr 

5o cjd63 4116. 4A31 

lSC| j»ui to^ljj ^lill fbj fli jtj « 


£& & p •#! fQii oji jij &>£ 
. ^ gjSjt 6ji Jij 

(JjYl J»C(iM Jjl Ifcj it>b al? UoUi »UI till Ij 

;i.#l 8#» 4)i jij^£ lift £ £ 
$ £ kJ#i f aji iji jij .S cj. iii3 fi 

£fj p ‘ijj^i' gj^jN L)j J j»j ‘^ij£ 

^ <jjij i? iii iii u jui . 

i» v s 'CT 'I-' 


jU31 ollE o' fi/tf 

vjl if. jycJI ujL V v-jlsS" 


Aisyah, istri Nabi jg meriwayatkan bahwa 
ada seorang wanita Yahudi datang bertanya 
kepadanya, "Apakah Allah akan melindungi 
Anda dari siksa kubur?" Maka Aisyah 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah jg, 
"Apakah manusia akan disiksa dalam kubur 
mereka?" Rasulullah gg lalu menjawab, "Aku 
berlindung darinya ." 

Kemudian pada pagi hari Rasulullah ^ pergi 
mengendarai tunggangannya, tiba-tiba 
terjadi gerhana matahari. Lalu beliau segera 
kembali ketika masih waktu dhuha. Beliau 
melewati kamar-kamar (istrinya), kemudian 
mendirikan shalat dengan diikuti oleh orang- 
orang di belakangnya. 

Beliau berdiri lama, lalu rukuk dengan rukuk 
yang panjang, lalu mengangkat (kepala) 
kemudian berdiri dengan panjang, namun 
tidak sepanjang yang pertama. Kemudian 
rukuk kembali dengan panjang namun tidak 
sepanjang rukuk yang pertama, kemudian 
beliau mengangkat kepalanya dan sujud. 
Kemudian beliau kembali berdiri dengan 
panjang namun tidak sepanjang yang 


310 



pertama, lalu rukuk dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk yang pertama, lalu 
mengangkat (kepala) dan berdiri dengan 
panjang namun tidak sepanjang yang 
pertama. Kemudian beliau rukuk dengan 
panjang namun tidak sepanjang rukuk yang 
pertama. Kemudian beliau mengangkat 
kepalanya, lalu sujud dan mengakhiri 
shalatnya. 

Kemudian beliau bersabda sebagaimana 
yang dikehendaki Allah, kemudian 
memerintahkan orang-orang untuk memohon 
perlindungan dan siksa kubur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Berlindung dari azab kubur dalam shalat 
Gerhana (7)) 

Penjelasan 

title : Ini adalah sifat yang menempati 
posisi mashdar, kata yang membuatnya 
beri'rab nashab dibuang, perkiraannya 
demikian; *j \VCc- iyJ sama seperti kata-kata; 
Jrffc (ia sembuh total), atau kata ini 
beri'rab nashab sebagai hal penegas yang 
menggantikan posisi mashdar, dan ‘amil-nyz 
dibuang, perkiraannya demikian; $£ S 
flltj title. 

•tie oil : Ini namanya menyandarkan benda 
kepada namanya, atau kata dzat di sini adalah 
tambahan. 

: Pagi semakin naik. 

J*L\ Jl^E ow : Alif dan nun pada kata jl^E 
adalah tambahan, maksudnya di atas Hijir, 
atau kata-kata ini semuanya tambahan. 


SURGA DAN NERAKA 
DIPERLIHATKAN KEPADA NABI $| 
DALAM SHALAT GERHANA 

HAD ITS KE-524 

(Lille <i~Jl :cJll lioJii- -oft 

<»UJLj 1 ojliiti (^lii U cJui 

t+r J i , *»» . #* • A • 7« «*7 ^ .7 .7 

< 4 1 :cJj :CJU3 «pUf bid 

i4Alt t#!3 Jp C — 

p .*3* jig .pLj jfj 

‘lit 1 " j£i p ji U : JV5 

a„ 5)^3 aj ajU .jiag ifii ji 
jjif H Jvl) ji j 4 

S) ^1 jt Cfi 1 % aJiA u 

(iulf cJ\S jijSi 

ji \j oUlJu && <4111 

il 04 a Ji asLu> jtf : jogs i(&S) 

jiiHii m i2g3 cJ£ 
*•* ^ 

cJu^ S (iUJ-t cJ\3 cU$ ji 

** «•* * 

/, * + titi" - ,5t. 

jLijU LxoJI i— A»-t ^ t_^\j ft f ^»-^l) 

(^Ijtjjjl 


Asma' & meriwayatkan, "Aku menemui 
Aisyah ketika ia shalat. Setelah itu aku 
tanyakan kepadanya, 'Apa yang sedang 
dilakukan orang-orang?' 

Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata 
orang-orang sedang melaksanakan shalat 


311 



(gerhana matahari). Maka Aisyah berkata, 
'Mahasuci Allah.' 

Aku tanyakan lagi, 'Satu tanda saja?' Lalu 
ia memberi isyarat dengan kepalanya, 
maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. 
Maka aku ikut shalat namun timbul perasaan 
yang membingungkanku, hingga aku siram 
kepalaku dengan air. Dalam khutbahnya, 
Nabi jgg memuji Allah dan mensucikan-Nya, 
lalu bersabda: 

'Segala sesuatu yang belum diperlihatkan 
kepadaku kini aku telah melihatnya dari 
tempatku ini, hingga surga dan neraka 
sekali pun. Lalu diwahyukan kepadaku 
bahwa kalian akan ditanya di dalam kubur 
kalian seperti, atau hampir (Perawi tidak 
mengetahui 'seperti' atau 'hampir' yang 
dikatakan oleh Asma') fitnah Al Masih Dajjal. 
Akan ditanyakan kepada seseorang (di 
dalam kuburnya); 'Apa yang kamu ketahui 
tentang laki-laki ini?' Adapun orang beriman 
atau orang yang yakin, (Asma' kurang pasti 
mana yang dimaksud di antara keduanya) 
akan menjawab: 'Dia adalah Muhammad 
Rasulullah. la diutus kepada kami dengan 
membawa penjelasan dan petunjuk. Kami 
menyambut dan mengikutinya. Dia adalah 
Muhammad,' Diucapkannya itu tiga kali. 

Maka kepada orang itu dikatakan, 'Tidurlah 
dengan nyenyak. Sungguh kami telah 
mengetahui bahwa kamu adalah orang yang 
yakin.' 

Adapun orang munafik atau orang yang ragu 
(Asma' kurang pasti mana yang dimaksud di 
antara keduanya) akan menjawab, 'Aku tidak 
tahu siapa dia. Tapi aku mendengar orang- 
orang membicarakan sesuatu tentangnya, 
maka aku juga mengatakan seperti itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Menjawab 
fatwa dengan isyarat tangan atau anggukan 
kepala (24)) 


Penjelasan 

.villi j) List ijVifo : Maksudnya matahari 
mengalami gerhana. 

: Pertanda siksaan bagi manusia, karena 
gerhana adalah pendahuluan siksaan, Allah 
& berfirman, “ Dan Kami tidak memberi 
tanda-tanda itu melainkan untukmenakuti." 
(Al-IsrS': 59) Atau sebagai pertanda dekatnya 
kiamat. 

£siJl i : Menutupiku, asalnya , 
salah satu lam-nya diganti alif, sama seperti 
kata dan yang aslinya dan KIT.:. 
, atau bermakna; melenyapkan 

kekuatan dan kesabaranku, berasal dari kata 
i$4-\ , atau maknanya; terlihat jelas pada 
diriku, artinya penutup, makna aslinya 
adalah sebuah penyakit masyhur akibat 
terlalu lama berdiri di tengah panas yang terik 
atau semacamnya, ini semacam pingsan, lalu 
disebut seperti itu secara majaz. 

b'y & : Kalian diuji. 

oildb : dengan mukjizat-mukjizat yang 
menunjukkan nubuwah beliau. 

isSVS : Tiga kali. 

I 6j : lam dalam menurut kalangan 

Bashrah digunakan untuk membedakan 
antara lam khafifah dan lam nafiyah, 
sementara menurut kalangan Kufah, lam di 
sini bermakna ma. Yang benar, lam di sini 
bermakna kecuali, seperti firman Allah tss , 
" Tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan 
ada penjaganya." (Ath-Thariq: 4) Yaitu, tidak 
ada suatu jiwa pun melainkan pasti ada yang 
menjaganya. Perkiraannya demikian; dif U 
(aku tidak — merasa apapun — selain 

yakin). 


312 



HADITS KE-525 

UfrLfr 4JJ1 ($bj j*U £ JJ 4JJ1 do«x> -ofo 

J-i &\ J#J 4ft jp gUjI ci,:il : jlS 

4«Jx- <Uil 4JJI iSy^j *0^ AUl 

tSyhJl ft ) !»•« SXl'lS . v l^ 3, iul till* 



^ si 

w _ , , - - c J ^ 

JaJ WJS*j gj p ‘Jj^'l (»&pl Oj - 3 J*j 
i*Q ^il p (jSm p ^h\ ^jsjji 5 jS 

>j p HjjVl ji&pl 5»j 

ib pS gj J 2 sj#» g#n 5JS 
5}S>j gj ^ hJS^» p£J» <# 

->ij u9y%djl jaJ <J \sn!i p <^t 

jUlil Oi :fbj * 3 * &l j- 2 > jul .jlJji 

^t jLLmJ£ S/ «4JJl oGl ^jA tj\Sj\y»l]\j 

5 :^3ld ail Ijj^lli aS jLslf; bp <aJ&L. % 

p «< 2 L& 3 ££ cJj£ 3£tJ <d)l j^j 

3 | :fbj gi. ail jp, jvS icJ^ 3\4 
fsirt' cjjbHl Hit 

5 fifc jf jSJ jiiJi cbl 3 u ib 

5>i»j :jj :jvi ji)l jpj u: j* 

< jL4>^l ijy&Aij c^mjJI (J_^a^=u : JI5 H)U 

al? of; j3 ulf>ai ^uai ji 

ia rg3- ab coj 12 asJtS *&A 

i^L? uL ^ :<JjmSv!1 v—AiS* (jjljijl <>j>t) 

(tetfr j 


Abdullah bin Abbas ?g berkata, "Telah 
terjadi gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah ig. Maka Rasuiullah mendirikan 
shalat. Beliau berdiri sangat lama, setara 
(waktu) membaca surat Al-Baqarah. Lalu 
beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, 
lalu mengangkat (kepala) dan berdiri lama, 
namun tidak selama yang pertama. 

Kemudian beliau rukuk kembali dengan 
rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk 
yang pertama, kemudian sujud. Kemudian 
beliau kembali berdiri lama, namun tidak 
selama yang pertama. Lalu rukuk dengan 
rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk 
yang pertama. Lalu mengangkat (kepala) 
dan berdiri lama, namun tidak selama yang 
pertama. 

Kemudian beliau rukuk kembali dengan rukuk 
yang lama, namun tidak selama rukuk yang 
pertama, kemudian sujud. Kemudian beliau 
selesai shalat sementara matahari sudah 
tampak kembali. Beliau kemudian bersabda: 

'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran 
Allah. Gerhana (matahari dan bulan) terjadi 
bukan karena mati atau hidupnya seseorang. 
Jika kalian melihatnya maka banyaklah 
mengingat Allah.' 

Ada shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
kami melihat Anda hendak meraih sesuatu 
di tempat Anda itu. Kami juga melihat Anda 
menahan rasa ketakutan?' 

Beliau menjawab, 'Sungguh aku melihat 
surga lalu aku hendak meraih setandan 
anggur. Seandainya aku dapat meraihnya 
tentu kalian akan memakannya selama dunia 
masih ada. Kemudian aku melihat neraka. Aku 
belum pernah melihat suatu pemandangan 
yang febih mengerikan dibanding hari ini. 
Dan aku melihat kebanyakan penghuninya 
adalah kaum wanita.' 


313 



Shahabat bertanya lagi, 'Mengapa begitu, 
wahai Rasulullah?' 


PANGGILAN UNTUK SHALAT 
GERHANA: ASH-SHALATU JAMI’AH 


Beliau menjawab, 'Karena mereka sering 
berbuat kufur (ingkar).' 

Ditanyakan kepada beliau, 'Apakah mereka 
kufur kepada Allah?' 

Beliau menjawab, 'Mereka mengingkari 
pemberian suami dan mengingkari 
kebaikannya. Seandainya kamu berbuat 
baik kepada salah seorang dari mereka 
sepanjang masa, lalu ia melihat sedikit saja 
keburukan darimu maka ia akan mengatakan, 
'Tidak pemah aku melihat kebaikan darimu 
sedikit pun.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat Gerhana dengan berjama'ah (9)) 

Penjelasan 

J-lill oJ5 : Tersingkap dan terlepas dari 
gerhana, : Riwayat lain menyebut; 

Abu Ubaidah menyebutkan; 
ini raenunjukkan fi'il ka'ka'a 
muta’addi (transitif), sementara taka’ka’a 
lazim (intransitif), artinya, kami melihat 
engkau memundurkan diri. Dijelaskan dalam 
An-Nihayah; artinya, aku menahan diri dan 
mundur ke belakang. 

: Andai aku mampu memetiknya. 

'j£&\ oy£=H '• Mereka (para istri) mengingkari 
kebaikan suami, bukan si suami, fi’il kafir 
terhadap Allah dihubungkan dengan huruf 
ba\ sementara ingkar terhadap suami 
tidak menggunakan kata penghubung ini, 
karena mengingkari kebaikan suami tidak 
mengandung arti pengakuan. 

• Mengingkari kebaikan 
adalah menutup-nutupi dan tidak mengakui 
kebaikan tersebut, atau memungkirinya. 


HAD1TS KE-526 


■J. £ • a * 1 ' > * - 

^ “° n 

4JJI fill jp jlUM oJLL5* q 

jl 

Oixii U :&$£> cJlIj :J\I 


(J ijy mJI Jj], A ILJjwCH n I II iJijtvJI 

Abdullah bin Amru bin Ash dia berkata, 
"Saat terjadi gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah maka diserukan dengan 
panggilan, 'Ashshalaatul jaami'ah (Marilah 
mendirikan shalat secara bersama-sama).' 
Nabi gg lalu rukuk dua kali dalam satu kali 
sujud, kemudian berdiri kembali dan rukuk 
dua kali dengan satu kali sujud. Kemudian 
beliau duduk sementara matahari telah 
tampak kembali." Abdullah bin Amru berkata 
menuturkan bahwa Aisyah berkata, 
"Tidak pernah aku melaksanakan satu sujud 
pun yang lebih panjang darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Gerhana " (16), Bab: 
Lama sujud dalam shalat Gerhana (8)) 


- Penjelasan - 

p : Selanjutnya matahari tersingkap 
kala beliau berada di antara posisi duduk 
tasyahud dan salam. 

\£i bf iS 0^1 U : Sujud disebut 
untuk shalat secara keseluruhan, seakan 
Aisyah r.a berkata, “Belum pemah aku shalat 
yang lebih lama darinya." 


314 



HADITS KE-527 

,s -r.s A . . „ .> . 


J15 :J\S ISS. 4&1 Q&j **4p -«^Y 

^P-Jg jUJjl 0} 4&- Al ^ 

glHjT ^ pi op glLijj 

gUJ 1&& Uipajfj iSlI uOll otf ^ 

(a-Ali 


Abu Mas'ud as berkata, "Nabi ^ bersabda: 
'Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan 
terjadi bukan karena kematian seseorang. 
Tetapi keduanya adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kebesaran Allah. Dika kalian 
melihat gerhana keduanya maka berdirilah 
untuk shalat " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1 )) 


HADITS KE-528 

>• ' < 9 > ? > • ^ 

* C£» 4JJl Csfej “®fA 

•* *j» 

jjuaj p£> 4JJl p> ^iil filii .pLiJl 

^ii jS fe\h\ 5p=j o? pH 

•is ^ ■* «• + I k #»t°f ? ; 

Ja3 4Sjg |»Li ptf 

.41)1 j-jjJ pi otfjl o& :JV3J ' 

&\ <JjH i^=Jj »A3Ui Slj pt Op 0p=u 

ji ip-te dUS p && ^ ftp «sip % 

^UAx*ul j aj \ftij 4Jdl Pi 

«•* ^ *»» 

(Oj...i>ll j jSill <_>L M :>— ^ rj 


Abu Musa as berkata, "Ketika terjadi gerhana 
matahari, Nabi jg§ berdiri dengan tergesa- 
gesa, takut kalau itu hari kiamat. Lalu beliau 


pergi ke masjid dan shalat dengan berdiri, 
rukuk, dan sujud paling panjang, yang pernah 
aku lihat beliau lakukan. Kemudian beliau 
bersabda: 'Inilah tanda-tanda yang Allah 
kirimkan. la terjadi bukan karena hidup atau 
matinya seseorang. Tetapi Allah menakut- 
nakuti hamba-hamba-Nya dengannya. 
Dika kalian melihat suatu gerhana, maka 
segeralah zikir kepada Allah, berdoa, dan 
meminta ampunan kepada-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana Matahari" (16), 
Bab: Berzikir ketika gerhana (14)) 

- Penjelasan - - - 

sfcVUl : Ber -Vrab rafa' karena kata ini sudah 
sempurna, atau kata ini masih kurang dan 
khabar-nya dibuang, maksudnya kiamat 
telah tiba. 

&& & &\j : Tanpa menyebut kata U , 
namun ini tidak pernah digunakan kecuali 
untuk masa lalu yang dinafikan, untuk itu 
huruf nafi di sini diperkirakan, sama seperti 
firman Allah ess , “ Demi Allah, senantiasa 
kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu 
mengidapkan penyakit yang berat." (Yflsuf: 
85) Yaitu, kau terns saja mengingat Yusuf 
dengan sedih, huruf M di sini dibuang. 


HADITS KE-529 

4JJi j+s* 43)1 .ut dox> -o^ 

.431*2^ S/j op *}/ >aJI$ 

Ippjfj iSlI .4311 otf & C0 

i ~ 

Ipks 

i Ij.-C j <_Aj > U 

(u-AJi 


315 



Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ® 
bahwa ia menyampaikan kabar dari Nabi jg: 
"Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan 
terjadi bukan karena mati atau hidupnya 
seseorang. Akan tetapi, keduanya adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, 
shalatlahl" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1)) 


HADITS KE-530 


C$?J Ajjum -Of* 

** * 

JUi 6U j£ fLj *3* 
J^3 jus oili' 

y£\j J! Si :fLj & &\ 4A5t 

MS »¥ ^ ^ 

4All l^Sj35UJ 

(j iiLall ul 1 i)L« <— »\l5* n ijjljyll 4»j>l) 


Al-Mughirah bin Syu'bah ass berkata, "Pada 
masa Rasulullah jg pernah terjadi gerhana 
matahari, yaitu pada hari meninggalnya 
Ibrahim (putra beliau). Orang-orang lalu 
berkata, 'Gerhana matahari ini terjadi karena 
meninggalnya Ibrahim!' 

Maka Rasulullah jg bersabda, 'Sesungguhnya 
gerhana matahari dan bulan terjadi bukan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana, shalat dan berdoalah 
kalian kepada Allah!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1 )) 


316 



BAB 11 
JANAIZ 


MENANGISI MAYIT 


HADITS KE-531 


: J\3 c U g ifr 4J0i Jjj ^ CoJ> — o\"\ 

fbj ^ &i ciyf 

: iyij fWi bji Syfc J-4 <A ^ 

^ u tfj lii u & 5j 

^ WW |l| • I ** *f 1 • 2 * «* l ^ f • <? ? 5 ^ J 

^*1 jVdSU c^ma 

- ' ' • w 

W J oJUC JJ Juuo 4 a« J aU3 ‘L$JUjU *JLfr 

‘^o5 •*& <>5 §5 iJ 

flw} aXJ\ J-tf 4&I JJrtJ jj ^3 

jOl ^ C^OI ^ iHSj 

l&f &j >& : jul U 4JI \j :S^, 
S iCp j* &i ^ ulj3 «jCc. ojii £ &i 

*i»l gjJI J,* ijL rr :jsU-» <->\£ rr :j ^UJI 4^.1) 

(<*!*■ *1*1 (^uji cJLI ojiw |JL^ clc 


Usamah bin Zaid berkata, "Putri Nabi jg$ 
mengutus seseorang menemui beliau untuk 
mengabarkan, 'Anakku hampir meninggal, 
datanglah kepada kami.' Maka Nabi $5j 


memerintahkannya untuk menyampaikan 
salam dan bersabda, 'Sesungguhnya milik 
Allah apa yang Dia ambil dan apa yang 
Dia berikan. Dan segala sesuatu di sisi-Nya 
sudah ditentukan ajalnya, maka sabar dan 
ikhlaslah.' 

Kemudian ia mengutus seseorang lagi, 
meminta dengan sangat agar beliau 
berkenan datang. Maka beliau berangkat 
diiringi Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin 3abal, 
Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa 
orang lainnya. Kemudian bayi tersebut 
diserahkan kepada Nabi $$. Napasnya putus- 
putus — seperti geriba yang kosong. Maka 
bercucurlah air mata beliau. 

Sa'ad bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau menangis?' 

Beliau menjawab, 'Inilah rahmat yang 
Allah berikan pada hati para hamba- 
Nya. Sesungguhnya Allah akan merahmati 
hamba-hamba-Nya yang pengasih/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (32), Bab: 
Sabda Nabi "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya." (33)) 

Penjelasan 

<>4 : Pada saat nyawa dicabut, disebut qadbd 
secara majaz karena saat itu manusia berada 
dalam kondisi seperti kondisi naza’. 


317 



j&\ u % js.\ U : Zat yang hendak 
mengambilnya, Dialah yang memberikannya, 
jika la mengambilnya, la mengambil apa 
yang sudah menjadi milik-Nya. 

{Sic j % : Masing-masing dari mengambil dan 
memberi, berada di sisi Allah, yaitu berada 
dalam ilmu-Nya. 

'jjJ. jil : Sudah ditentukan dan ditetapkan, 
'jM . : Dengan bersabar bemiat 
mencari pahala dari Rabbnya, hendaklah ia 
mengharapkan hal itu melalui amal saleh. 

Hj6j : Kacau dan terus bergerak, yaitu 
setiap kali berada dalam suatu kondisi, tidak 
lama setelah itu beralih ke kondisi lain karena 
sudah mendekati kematian. 

: Geriba yang sudah lapuk dan kering. 


HAD ITS KE-532 


Abdullah bin Umar s® berkata, "Ketika Saad 
bin Ubadah sedang sakit, ia dijenguk oleh 
Nabi gjj bersama Abdurrahman bin Auf, Saad 
bin Abu Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud. 
Ketika masuk (rumah), beliau mendapatinya 
sedang dikerumuni keluarganya. Beliau 
bertanya, 'Apakah ia sudah meninggal?' 

Mereka menjawab, 'Belum, wahai 
Rasulullah.' Lalu Nabi menangis. Ketika 
orang-orang melihat Nabi menangis, mereka 
juga menangis. Maka beliau bersabda, 
'Dengarlah, sesungguhnya Allah tidak 
mengazab karena air mata, tidak pula 
karena hati yang bersedih. Tetapi, Dia 
mengazab dengan ini.' Beliau menunjuk 
lidahnya. 'Atau Dia merahmati (karenanya). 
Dan sesungguhnya mayit itu diazab karena 
tangisan keluarganya kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Menangis di samping orang yang sakit (54)) 


&\ ^ -or? 


-j^\ oVJld ad oSCx Juuii :Jl$ 

| ^ ® <» • i , * ^ i • 9 * 

g Ail I a-Xj ‘ojbj J,\ g 

: jui lAltel ^ J»o Ol 

p ail C S :$\3 ,>1 jJ 
& p \ 21^=4 ^v; £1 sfLj ^ & 

5i S/i : iij^J fLj ^ 

^ ^ 

c4di Si3 jl AiU jjji4 1% 4>& 

«"• «■* ^ ♦ » 

(jjajyil JCC i_j\j Ot i-jUS" fr :j 


Penjelasan 

Cilc £ : Orang-orang yang berada di 
dekamya untuk melayani dan menjenguk. 

^al SI : Hamzah istifham dibuang, maksudnya 
apakah ia telah meninggal dunia? 


SABAR KETIKA PERTAMA DITIMPA 
MUSIBAH 


HAD ITS KE-533 


:J\I «4JLX <Udl dUU ^1 dod > -ofT 

JUX p fLj 4^ Al ^Jl> 
dUM :cJli 4JJ1 ^ul :jUl jO 

^ ^J1 6U ciS ffLj 4^ Al ^ 


318 



p :cj\5S in *' 4 $ ilz sin 

jjVi ixjLiii di -jiii ai if 

»j\*) V^f JjSUil i_jhS" Cr :,_j ^5jlpn_Jl 


dilakukan di awal musibah menimpa, karena 
itulah yang mendatangkan pahala. 


Anas bin Malik m meriwayatkan, Nabi 
pernah berjalan melewati seorang wanita 
yang sedang menangis di samping kuburan. 
Maka beliau berkata, "Bertakwalah kepada 
Allah dan bersabarlah." 

Wanita itu berkata, "Menyingkirlah darikul 
Karena kamu tidak tertimpa musibahku 
ini." Wanita itu tidak mengetahui siapa 
beliau. Lalu ia diberi tahu, "Sesungguhnya 
orang tadi adalah Nabi $|." Maka wanita 
tersebut langsung pergi ke rumah Nabi dan 
tidak menemukan penjaga di sana. Setelah 
bertemu, ia berkata, "Maaf, tadi aku tidak 
tahu siapa Anda." 

Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya 
sabar itu pada timpaan (musibah) yang 
pertama." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Ziarah kubur (32)) 


MAYIT DIAZAB KARENA TANGISAN 
KELUARGANYA 

HAD ITS KE-534 

til* <U)l uliaSU 'JaS> iLjjS- -oft 

4>& :jll <fLj Al 

(cJLI ^ 


Umar bin Khatthab m meriwayatkan dari 
Nabi beliau bersabda: "Mayat akan 
disiksa di dalam kuburnya karena diratapi ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hal yang dimakrvhkan di antaranya adalah 
meratapi mayat (34)) 


Penjelasan 

Soil <j!l : Takutlah kepada murka Allah 
jika kau tidak bersabar, jangan berkeluh 
kesah agar kau mendapat pahala. 

^ «ld) : Menjauhlah dariku, ini tennasuk 
isim fi’il. 

US) : Kesabaran yang sempurna. 

Jjji iijJJI : Yang menerpa had, yaitu 
jangan beralasan karena aku tidak marah 
selain karena Allah, perhatikan dirimu yang 
melewatkan pahala besar dan tidak bersabar 
kala musibah menimpa, Nabi memaafkan 
sikap kasar wanita tersebut karena dilakukan 
saat ia tertimpa musibah, di samping ia 
tidak mengenal beliau, beliau menjelaskan 
kepadanya bahwa seharusnya bersabar 


HAD ITS KE'535 


(j’ cy. - °T® 

** I 

9 •- > ' >•' >4,1 - • I ,5t It? 

i. ^ L& 4JW UJ ijlj 

& 5i c 4* d : jui 

^t)l lj JjZ} oi 4JJl 

<Ull Jji i—A, rr tr : j <to^».l) 

(*Jg *f£=y jjor-j cJLI u j j u pi--j 


Diriwayatkan Umar bin Khatab dari Abu 
Musa as berkata, "Ketika Umar as tertikam 
Shuhaib berkata, 'Wahai saudaraku/ Maka 
Umar berkata, Tidakkah kamu mengetahui 
bahwa Nabi jgg bersabda, 'Sesungguhnya 


319 



mayit itu disiksa karena tangisan orang yang 
masih hidup.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi sg§: "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya. " (33)) 

- Penjelasan 

jKIj <lZ^\ ol : Yaitu yang ada di 
hadapan si mayit, atau yang dimaksud 
hayy di sini adalah kabilah, dan lam di sini 
sebagai pengganti kata ganti, perkiraannya 
demikian; mayit disiksa karena tangisan 
kabilahnya terhadapnya, sehingga perkiraan 
makna ini sesuai dengan sabda beliau dalam 
riwayat lain; "Karena tangisan keluarganya 
terhadapnya.” Hadits ini secara tegas 
menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya 
berlaku bagi orang kafir secara khusus. 


HADITS KE-536 


J^-jl :cJLa 9 atil : JUi 


jul te\\j £2 445 


(JU -Oj j*Jp U AA3l 

^j£ULO UJJjO 4JJi AA3l 

6u ull j\3 alt Aiii 

j*>5 :cJ\il tajt|l*J eUS It ail 
alt ail ail 

Salt all jIJLj ^aJ-JI illi) 4jjl Dl 

:dJ\5j alt aii? tilt ji&Jl JJg ail 


• » 


J» ws>' :3 j tys 4 % 6t* ffc^i 


,/rJij ji &5 n*|£ % <0? a &l 


a— ilbj ‘j>*t aill a*t -oY'T 

:Jb <aSwsi« ^1 aWl x*t ji ajill .ut <^t 
&>j <all*j alt alii 5^*1) all c-Ijj 

JlS ‘o*& SJ 5 ^ (S 5 1 ‘^ 4^1 

a* p ji llif jvljf) u&; 

ail Jud JUS JjjipJ >4 
aid ail Ji ail Sj3 ^Ijd^Sl 
aid aiif 4>&S c4ll Si Jtf fl -j 
a*t aWl j+s- :<j?Ut ^l JUs 

j-kt :JVs td»a>- ^ dWi jh*j Jjaj 

laj sll^U lS? lil Jd ^ aid ail 
Jlajll diil :J\ii Jfe cJt c-5jj ji 
tajjai-li td^4-d lili O^aii J\l {dd^JI jS/jA 


^j| jliUilllj :S3i 

Jji u>1j rf (r (jjlalt 4>j>i) 

(<JlC- <Ldl »l£su jbfc ; cJlI i_J jjo jjLy <uit 

Diriwayatkan Abdullah bin Umar dan Umar 
dan Aisyah dari Abdullah bin Ubaidullah 
bin Abu Muiaikah berkata, "Ketika putri 
Utsman as wafat di Mekah, kami datang 
untuk menyaksikan (pemakamannya). Hadir 
pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Aku duduk 
di antara keduanya." Atau katanya, "Aku 
duduk di dekat salah satu dari keduanya.' 
Kemudian datanglah orang lain lalu duduk di 
sampingku. 

Abdullah bin Umar berkata kepada Amru 
bin Utsman, 'Bukankah Anda melarang 
(orang) menangis? Sebab Rasulullah telah 
bersabda: Sesungguhnya mayit itu disiksa 
karena tangisan keluarganya atasnya.' 



a»S?Jo 


320 



Maka Ibnu Abbas berkata, 'Sungguh Umar 
pemah mengatakan 6ebagtan dari Hal itu/ 
Kemudi an la menceritakan, 'Aku pemah 
bersama Umar dari Mekah. Ketika kami 
sampai di Al-Baida, ia melihat ada orang 
yang menunggang hewan tunggangannya 
di bawah pohon. Lalu dia berkata, 'Pergi dan 
lihatlah siapa mereka yang menunggang 
hewan tunggangannya itu!' 

Maka aku datang melihatnya yang ternyata 
ia adalah Shuhaib. Lalu aku memberitahunya 
(Umar), la berkata, 'Panggillah ia kemanT Aku 
kembati menemui Shuhaib lalu aku berkata, 
'Pergi dan temuilah Amirul Mukminin.' 

Kemudian pada hari ketika Umar ditikam 
orang, Shuhaib menemuinya sambil 
menangis sambil terisak berkata, 'Wahai 
saudaraku, wahai sahabatku.' Maka 
Umar berkata, 'Wahai Shuhaib, mengapa 
kamu menangisiku, padahal Nabi gg telah 
bersabda: Sesungguhnya mayit itu disiksa 
karena tangisan keluarganya.' 

Ibnu Abbas berkata, 'Ketika Umar sudah 
wafat aku tanyakan masalah ini kepada 
Aisyah m, maka dia berkata: Semoga Allah 
merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah 
tidak mengatakan, Allah akan menyiksa 
orang beriman karena tangisan keluarganya 
kepadanya. Akan tetapi, Rasulullah 
bersabda, 'Sesungguhnya Allah pasti akan 
menambah siksaon buat orang kafir karena 
tangisan keluarganya kepadanya.' 

Aisyah berkata, 'Dan cukuplah buat kalian 
firman Allah, (An-Najm: 38) 'Dan tidaklah 
seseorang memikul dosa orang lain'" 

Ibnu Abbas berkata seketika itu pula, ' Dan 
Allah-lah yang menjadikan seseorang 
tertawa dan menangis.' (An-Najm 43) 

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Demi Allah, Ibnu 
Umar tidak mengatakan apa pun " 


(HR, Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi " Mayat akan disiksa karena 

tangisan keluarganya ." (33)) 

Penjelasan 

j&S : Yaitu para wanita. 

: Shard ardnya kembalinya seorang 
musafir setelah tujuannya selesai. 

fiiyu : . Padang pasir antara Makkah dan 
Madinah. 

: Pohon besar; pohon akasia. 

Vilj JU-flj : Menggunakan alif nadbah pada 
keduanya untuk memperpanjang suara, dan 
ha' untuk menghentikan suara, bukan kata 
ganti. 

: Yaitu wahai orang-orang 
mukmin, firman Allah berikut sudah 
mencukupi kalian dari Al-Qur’an; “Dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul 
dosa orang lain . " CAl-An’Sm: 164) Yaitu, suatu 
jiwa tidak disiksa karena dosa orang lain. 

£ &\j : Ini menafikan pendapat 
Ibnu Umar yang menyatakan bahwa 
mayit disiksa karena tangisan keluarganya 
terhadapnya, karena tangis, tawa, sedih, dan 
bahagianya manusia berasal dari Allah, Allah 
memperlihatkan emosi-emosi tersebut pada 
diri manusia, sehingga manusia sama sekali 
tidak punya pengaruh dalam hal itu. 

lili Jl> U &\j : (Ibnu Umar tidak 

menyahut apapun), Zain bin Munir berkata, 
"Ibnu Umar diam bukan berarti kalah, karena 
mungkin saja dia tidak mau berdebat.” Al- 
Qurthubi berkata, "Ibnu Umar diam bukan 
karena ragu setelah dengan tegas menyatakan 
hadits tersebut marfu', namun kemungkinan 
baginya hadits tersebut bisa ditakwilkan dan 
ia tidak menentukan apa penakwilannya kala 
itu, atau majlis tersebut tidak memungkinkan 
untuk berdebat dan saat itu debat tidak 
diperlukan." Al-Khaththabi berkata, "Jika 
riwayat ini kuat (shahih), maka tidak bisa 


321 



ditolak dengan dugaan, karena hadits ini 
diriwayatkan Umar dan anaknya, di samping 
riwayat yang disampaikan Aisyah tidak 
menyebutkan penjelasan yang me-marfu’- 
kan riwayat Umar dan Ibnu Umar, karena 
mungkin saja kedua hadits ini shahih, tidak 
saling menafikan satu sama lain. Untuk 
itu, mayit patut mendapat siksa ketika 
sebelumnya saat masih hidup berwasiat agar 
diratapi, hal itu sudah menjadi kebiasaan 
mereka, dan ini ada dalam bait-bait syair 
mereka, seperti syair Tharfah bin Abd berikut; 

Jika aku mati nanti, maka sebarkan kabar 
kematianku dengan sepatutnya bagiku 

Dan robeklah kerah bajumu, wahai putri 
Ma’bad 

Jumhur mengartikan sabda Nabi 
“Sungguh, mayit disiksa karena tangisan 
keluarganya terhadapnya,” seperti di atas. 


HADITS KE-537 

JJaX- \^S- 4JJ1 “©TV 

^ n* *1 t •• 'll* ® * 

£jl -UP JS.S :J15 ojjf. 

sj dij sfo jji $\ j\ 

'*1 T"* • 7, Cf .♦?!*> .2 • 

j-t #1 JAj :oJUs aUI £ 

AiJ :fJuj *1* Al ^ 4)1 jpj jvl di &\ 
41 p ilii 5ij v-dP 

i* ^ JLpJ Si 4 j» 31 Ij :cj\l 5"^ 

© *" •*» *«y •» *r** '"i** •"*1 ^ ^ ii. 1 

ji-U ^15 A^LC 4 4 JJ 1 

5 j*a-«* 4 J jL^jl :JlS U |d jui <5 ^vm«31 J* 

cd'Uoi 53dc5 5^1 j^Sj :jvl d» jjli u 

( jpi H d\) ofjf yi jjii 


Jj" £ 0* j cui U J' j 

jl ji ^ yjuf \& g$5 

((3#^ tjl (J-* ^ <— "It 


Diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar 
m. Urwah meriwayatkan, telah diceritakan 
kepada Aisyah dari Ibnu Umar yang 
menisbatkan kepada Nabi jg bahwa mayit 
itu akan disiksa di dalam kuburnya karena 
tangisan keluarganya. Maka Aisyah berkata, 
"Tidak begitu. Sesungguhnya Rasulullah 
bersabda, 'Sesungguhnya seseorang 
disiksa karena kesalahan dan dosanya dan 
sesungguhnya keluarganya menangisinya 
sekarang.'" 

Aisyah menambahkan, 'Dan itu seperti sabda 
beiiau ketika berdiri di pinggir lubang (Badar) 
yang di dalamnya ada jasad orang-orang 
musyrik yang terbunuh. Beiiau berbicara 
kepada mereka, tapi beiiau tidak berkata, 
"Sungguh mereka mendengar apa yang 
aku ucapkan.' Tapi beiiau mengatakan, 
'Sesungguhnya sekarang mereka baru 
mengetahui bahwa apa yang aku katakan 
(risalahku) kepada mereka adalah benar.' 

Kemudian Aisyah membaca firman Allah 
Ta'ala: Sesungguhnya kamu tidak dapat 
menjadikan orang yang sudah mati dapat 
mendengar. (An-Naml: 80) dan ayat: Dan 
kamu juga tidak dapat mendengar orang 
yang ada di dalam kubur. (QS Fathir ayat 22) 

Urwah berkata, "Ketika mereka menempati 
tempat duduk mereka di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu 3 ahal (8)) 

Penjelasan 

Jij : Yaitu dugaan Ibnu Umar terkait 
hal tersebut hilang. 


322 



44^' : Sumur yang belum ditutup, kata ini 
bisa mudzakkar dan bisa mu'annats. 

ji $ jjii u fit 0^' :Jli US): Ibnu Umar 
tidak keliru, lalu ia berkata, "Mereka akan 
mendengar,” sebagai ganti, “Mereka akan 
tahu,” ilmu (tahu) seperti yang dikatakan Al- 
Baihaqi dan lainnya, tidak mencegah adanya 
pendengaran, dengan demikian apa yang 
diingkari Aisyah dan apa yang ditegaskan 
Ibnu Umar dan lainnya, tidak saling 
menafikan, setelah itu Aisyah membaca 
firman Allah Swt., "Sesungguhnya kamu 
tidak dapat menjadikan orang-orang yang 
mati mendengar .” (An-Naml: 80) “Dan kamu 
sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang 
yang di dalam kubur dapat mendengar.” 
(FSthir: 22) Aisyah mengartikan hal tersebut 
secara hakiki, sehingga ia perlu menakwilkan 
sabda Nabi sSgj, "Kalian tidak lebih mendengar 
apa yang aku katakan melebihi mereka.” 
Pendapat yang dianut sekelompok mufassir 
dan lainnya, kata-kata ini majaz, dan yang 
dimaksud orang-orang kafir, dan orang- 
orang yang berada di dalam kubur adalah 
orang-orang kafir. Orang-orang kafir 
disamakan seperti orang-orang mati meski 
mereka masih hidup, karena mereka tidak 
bisa memanfaatkan nasehat yang mereka 
dengar, seperti halnya orang-orang yang 
sudah mati tidak bisa memanfaatkan hadiah 
dan doa mereka berada di dalam kubur dan 
mereka mati dalam keadaan kafir. Dengan 
demikian, tidak ada dalil dalam hal ini yang 
memperkuat penafian Aisyah 

lj£5 : jadikanlah. 


HADITS KE-538 

aILc. &\ ^9 iJSfc 

aIp &\ &\ ijLj p dj :cJ\J 


SSjJ- -OTA 


$ 4$ g; jp fLj 

-il J-o ijfJl Jj* vV rr tSjUJl i^i-1) 

(*JU- aJla! n . _i 0~Jkl 


Aisyah, istri Nabi berkata, "Rasulullah 
pernah melewati (kubur) seorang wanita 
Yahudi yang ditangisi suaminya, lalu beliau 
bersabda, "Sungguh, mereka menangisinya 
padahal ia sedang diazab dikuburnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi jgj: "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya " (33)) 


Penjelasan - 

: Ia (si wanita Yahudi) disiksa di 
dalam kubur karena ia kafir kala keluarganya 
menangisi, ia disiksa bukan karena tangisan 
keluarga. 


HADITS KE-539 
i * . US.iti itil -vi' 


: j\3 c 4JJl (sfcj SjAxJI -0YA 

•7 ^ 1 

lUlfr 9VJ wJ OJUU 

I MX • * M 

L. ul, Tl (T :j[ ifjUiJI *>j>l) 

(c^ll^^LJi 


Al-Mughirah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi jgg bersabda: 'Mayit yang diratapi akan 
diazab karena ratapan itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hal yang dimakruhkan di antaranya adalah 
meratapi mayat (34)) 


323 



- Penjelasan--^-'- 

U, Q & ' Niyahah adalah 

meratap dengan suara keras, 


ANCAMAN KERAS TERHADAP 
NIYAHAH (RATAPAN ATAS MAYIT) 


HADITS KE-S40 

o.i < 


UJ :cJ\i <\£s- &\ <^ 2 fj 

JS jkj 

•J «>t 1 .*« i-*-* * T «" I-..- *|< **<-«•. 

‘Oj*' 


jfc ^ or >> <*? ^ 

O' 9/»vI OASl^su jS"Sj < oi 


: jOS j3 «SaAi «vjf {S 4*3! s>a^ 

fin a \23l. :j\i .lailn aft o^f 

:cii| 6$» ^jjit £ :J\I a|? 
jbl Jfe 3^1 u J28 «SU)T il j$f 

ail Ji ai» jpj j$3 fy <{Lj &\ 

■M S k u>l^ l\ fV 

(o>ki u^iu 


Aisyah s® berkata, "Ketika kabar kematian 
Ibnu Haritsah, 3a'far> dan Ibnu Rawqhah 
sampai kepada Nabi ^ beliau duduk terlihat 
sedih. Aku melihat dari celah pintu ada 
seseorang menemui beliau menyampaikan, 
'Sesungguhnya istri-istrinya Ja'lqr', to 
menceritakan teotang taogisao mereka. 
Maka beliau roemeri.ntahkao, orang, Xu agar 
melarang mereka menangis.. Qrang itu 
pergi tapi kemudian datang untuk kedwa 


kalinya menyampaikan bahwa mereka 
tidak menuruti beliau. lalu beliau berkata, 
'Laranglah mereka!' 

Orang itu datang untuk ketiga kalinya seraya 
berkata, 'Demi Allah, mereka mengalahkan 
aku, wahai Rasulullahl"' 

Aisyah menduga beliau kemudian berkata, 
"Sumpal mulut mereka dengan tanah (Supaya 
berhentl menangis) " Aku (Aisyah) berkata 
kepada (aki-laki itu, "Kamu ini bagaimanal 
Kenapa tidak bisa melgksanakan perintah 
Rasulullah dan tidak membiarkan Nabi 
istirahat dari leiahnya," 

(HR. Bukhari, Kitab: "ienarah" (23), Bab; 
Qrang duduk temecwng fcarena ditimpa 
musibah hingga tQmpok kesedibcmnya (41)) 

Penjelaaui 

ijii Ci Sjk> \ Disehutkan dalam Syarhul 
Misykdt} beliau duduk dengan sedih. 

jiU. : sebelah pintu. Al-Marazi 
menjelaskan, yang benai adalah shayrul bab, 
dan inilah yang terjaga, seperti disehutkan 
dalam AUMujmal Ash-Shihdh, dan Al- 
QdmUs, Aisyah dan orang-orang setelahnya 
menjelaskan, sebelah pintu. Disehutkan 
dalam Al-Fath, ini adalah penafsiran. Yang 
pasti, penafsiran ini bersumber dari kata-kata 
Aisyah, atau mungkin juga kata-kata orang 
setelah Aisyah. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, 
sha'rrdan shayrartinya sama. Al-Khaththabi 
juga menuturkan penjelasan yang sama. 

: Ber-i'roh jac sebagai badal, 
maksudnya tempat beliau ^ melihat. 

: Ini adalah hal dari kata ganti yang 
tersembunyipada /i'tKjUi), khabar oldibuang 
berdasarkan petunjuk kondisi, maksudnya 
mereka (para wanita) menangisinya dengan 
suara keras dan ratapan. 

: Hatsa av-vajulu at-tumbai yahtsuhw 
hfftswan wa yakutstsuhu hatsiyyan,, 
artinya seseorang menaburkan tanah pada 


3Z*t 



seseorang, mengikuti pola kata rama yarmi, 
sebagian latnnya menyatakan, ia memungut 
segenggam pasir lalu ia lemparkari, dengan 
demikian hams dengan genggaman pasir 
dan lemparan. 

04?$! $ i Untuk menyumbat sumber 
ratapan sehingga mereka tidak leluasa untuk 
meratap, atau yang dimaksud adalah tekanan 
larangan meratap. 

dlSif iil jLcjt : Semoga Allah melekatkan 
hidungmu dengan tanah secara hina dan 
rendah. 

j* : Beban berat dan keletihan. An- 
Nawawi menjelaskan, maknanya, engkau lalu 
untuk menjalankan apa yang diperlntahkan 
padamu, dan kaU tidak memberitahukan 
kepada Nabi jgjj bahwa kau lalai, agar beliau 
mengutus orang lain dan beliau bisa istirahat 
dari kelelahan. 


HADITS K.E-541 

:cJ\i 4JJl ( j£j **0t\ 

• * * • *5 >• ♦ * I I T * i ^ ^ ^ ( 

jic- •!/*' cjj us j o' 
(iUt Sl>l SjLu 4JUlj tjfcJ L x 

•f /5 oUi sf >!3 tSjp tt t jl 

' ' ' ✓«{ 

(JWj U n ujUS' t? Aj*p*t) 

(uU j ^c. »KJIj 


Ummu Athlyyah <$ berkata, "Nabl gj 
mengambil sumpah setfa dari kami ketika 
kami berbaiat, yaitu supaya kami tidak 
meratapi mayit. Maka tidak ada yang bisa 
menepatinya kecuall lima perempuan: 
Ummu Sulalm, Ummu Ala', putri Abu Sabrah 


istri Mu’adz, dan dua perempuan lainnya. 
Atau; putri Abu Sabrah, istri Mu'adr, dan dua 
perempuan lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Larangan meratap, menangis , dan perintah 
untuk meninggalkannya (46)) 

- — Penjelasan - -- -- - — 

A# jSc : Ketika mereka berbaiat untuk 
menjalankan ajaran-ajaran Islam. 


HADITS KE-542 

<&! l£yG :cj\l ff -«W 
•fj* H if) \Iic- cfLj &\ 

ffcl cJ^i3 .^Oll ^ Ul^j (&A JUJU 

Ui il JUji (^Jjjuul :cJui 

vrJilaill i&i, fLj Al \ jS jvl 

t->\j r :^ycu.U V r^i— ^aJI i—ibS" To :j 

(oJLkoLj ti) 


Ummu Athiyyah «s berkata, "Kami berbaiat 
kepada Rdsulullah jg, lalu beliau pun 
rnembacakan ayat kepada kami: Dan 
janganlah mereka menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apa pi/n. 1 Kemudian 
beliau juga melarang kami melakukan 
Niyahah (meratapi mayit). Lalu Seorang 
wanlta menggenggamkan tangannyd 
dan berkata, 'Sesungguhnyd si Fularidh 
telah rnembahagiakanku (membantunya 
berniyahah), dan aku ingin membalasnya.' 
Namun, Nabi jg tidak mengatakdn apa pun 
kepada wanita itu. Lalu wanita itu pergi tapi 
kembali lagi lalu beliau membaiatnya." 

1 Al-Mumtahariah: 1 2 


325 



(HR. Bukhari, Kitab: Tafe/r" (65), Surat: Al 
Mumtahanah (60), Bab: "Apabila datang 
kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman untuk mengadakan janji setia" (3)) 

Penjelasan 

iiUUl : Meratapi mayit dengan suara keras, 
yaitu menyebut kebaikan-kebaikan mayit, 
seperti berkata, “Oh guaku! Oh gunungku!” 

: Yaitu ia berdiri bersamaku di dekat 
seorang anggota keluargaku yang meninggal 
dunia untuk menghiburku. 

: Yaitu karena bantuannya. 


LARANGAN BAGI WANITA 
MENGIRINGI JENAZAH 


HAD ITS KE-543 


4U\ -otr 

»LjJI £_U vjb T- rr <ko^>-l) 


* 

- f ft 


Ummu Athiyyah ® berkata, "Kami dilarang 
mengantar jenazah namun beliau tidak 
mewajibkan hal tersebut kepada kami." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Wanita mengantar jenazah ke kuburan (30)) 

— Penjelasan 

(Kamidilarangmengantarkan 
jenazah-jenazah), larangan ini bukan 
larangan haram, dalilnya adalah kata-kata 
Ummu Athiyah berikutnya; : Yaitu 


Larangan dalam hadits ini tidak berarti pengharaman 
dengan dalil perkataan Ummu Athiyah setelahnya: 
Namun beliau tidak mewajibkan hal tersebut kepada 
kami. Seolah-olah ia berkata, "Dimakruhkan kepada 
kami mengantar jenazah tanpa disertai pengharaman.” 
Oemikian kata mayoritas ulama (Shahth Al-Bukhirt 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqil 


kami dilarang namun tidak ditekankan, 
ia seakan berkata, "Beliau memakruhkan 
kami mengantar jenazah, namun bukan 
mengharamkan." Demikian pendapat 
jumhur. 


MEMANDIKAN MAYIT 

HADITS KE-544 


-Oil 


■r? - . .S , - ft;, s«, ■'if * 

:cJl 3 Ajjtai xl Ajhfr |»1 d 

& fLj *3* &\ & 

J &\ jl \1£ jl l&S l^Lil : Jill A&l cJjS 

jiw-lj ‘j-u-j g Uj 5C13 jl j* 

Gjl ‘jjte Otf jf G# & 

jlii 0^. uuiitl .JUST lijS al 


(jjlJIj .UU 

Ummu Athiyyah dari Anshar berkata, 
"Rasulullah menemui kami ketika 

putri beliau meninggal, lalu bersabda: 
'Mandikanlah dengan menyiramkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima 
kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap 
perlu, dan jadikanlah siraman yang terakhir 
dengan kafur barus (wewangian) atau yang 
sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu 
aku/ Setelah selesai kami memberi tahu 
beliau. Maka kemudian beliau memberikan 
kain beliau kepada kami seraya berkata, 
'Pakaikanlah ini padanya/ yaitu kain beliau." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Memandikan dan mewudhukan mayat 
dengan air dan daun bidara (8)) 


326 



— Penjelasan 

ji- : Pohon bidara, jamaknya sidar, 
selanjutnya dijamakkan sidarat, ini adalah 
jam'ul jama' (jamaknya jamak). Sidrah 
juga dijamakkan sidrat. Ibnu As-Sarraj 
menjelaskan, orang Arab kadang menyebut 
sidr namun yang dimaksud adalah lebih 
sedikit, karan mereka jarangmenggunakan ta' 
untuk kata ini. Jika kata sidrdisebut dalam air 
yang digunakan untuk memandikan jenazah, 
maksudnya adalah daun-daun bidara yang 
sudah ditumbuk. Hujjah menyatakan dalam 
At-Tafsir, bidara ada dua macam. Pertama; 
bidara yang tumbuh di pedalaman. Bidara 
ini bisa dimanfaatkan untuk memandikan 
mayit, dan buahnya enak. Kedua; bidara 
yang tumbuh di padang luas, bidara ini tidak 
bisa digunakan untuk memandikan mayit, 
buahnya sepat. 

: Kelopak kurma, karena bagian ini 
menutupi bagian dalamnya. Ibnu Paris 
menjelaskan, kafur adalah kelopak anggur 
sebelum berwama buah. 

: Lalu ia menyerahkan kepadaku. 

: Sarungnya, hiqw makna aslinya adalah 
tempat untuk mengikat sarung (pinggang), 
penggunaan kata ini kemudian meluas, 
digunakan untuk sesuatu yang diikatkan di 
pinggang. 

tQ : Jadikan sarung tersebut sebagai 
kain yang menutupi tubuhnya. 


HADITS KE-545 

if .1 


alii iliac- ^ I -oio 

C& j I ifri \£L±\ :jvil j-jil & 




jjS suit \il> $4 1 4 

j^l) 4£I? JUl £ll 

US*i i^3j 

•n* “ 

5^1 : j\5 iff 

• u- SS, - 5? 5? •, . > .Ml . - „ 

:cJb alkc- pi Oi ‘4-3 O&j 4 ^ 

ojjl S5*5 uiziiiy 

^ — ju i vjIj <— ff : j <»^>-l) 

(!A 


Ummu Athiyyah berkata, "Rasulullah 3 ® 
menemui kami ketika kami akan memandikan 
(jenazah) putri beliau dan berpesan, 
'Mandikanlah dengan menyiramkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima 
kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap 
perlu dan jadikanlah yang terakhirnya 
dengan kafur barus (wewangian). Dan bila 
kalian telah selesai beritahu aku.' 

Ketika kami telah selesai kami memberi tahu 
beliau. Maka kemudian beliau memberikan 
kain beliau kepada kami seraya berkata, 
'Pakaikanlah ini padanya.' 

Ayyub (salah satu perawi) berkata, "Hafshah 
menceritakan kepada saya seperti hadits 
Muhammad ini; pada hadits Hafshah 
berbunyi, 'Mandikanlah dengan siraman 
air berjumlah ganjil.' Pada hadits itu juga 
ada disebutkan, 'Tiga, lima, atau tujuh 
kali siraman.' Disebutkan juga perkataan, 
'Mulailah dengan anggota badan yang 
kanan dan anggota wudhu.' Disebutkan 
pula bahwa Ummu Athiyah berkata, 'Kami 
menyisir rambut menjadi tiga kepang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hal yang disunnahkan ketika memandikan 


327 



mayat adalah mengguyurkan air sebanyak 
bilangan ganjit) 


Penjelasan 

ji-j : Air dicampur daun bidara. 

•>^1 ' Pada bilasan terakhir. 

: la kemudlan memberltahukan 
kepadaku. 

: Kami memberitahukan kepada beliau, 
•jai : Sarung beliau. 

i'll : Jadikan sarung itu menutupi 

tubuhnya. 

: Jamak maymanah, artinya sisi kanan. 
liUiiiJij : Kami menyisir rambutnya. 
sftS : Tlga kunciran. 


HADITS KJE-546 




Q :cJlf 4JJl vio*> -on 

‘V2J jlS .fLj Ajft ^J1 cl da 

5'^i il+ Lo j 

(cJLl 


Ummu Athiyyah «» berkata, "Ketika kami 
memandikan Jenazah putri Nabi $§, beliau 
berpesan kepada kami saat kami masih 
memandikannya, 'Mulailah dengan anggota 
badan yang kanan dan anggota wudhu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (33), Bab: 
Anggota badan wudhu mayat (1 1 )) 


MENGAFANI MAYIT 

HADITS KE-547 

:JV3 Al (&j ofe dJai -otV 
«4JJl jJLwy *JlC- 4Jl)l 

jit fi ou ^ dJ .jii £ ii>f 

* " i? " t •"i • * ' • * • * ! .<» i • f 

^ Uj 0^04 ^ 5^-1 

■*£ r* 3 * fji J 5 3 j* 3 J 

c~> dj 4 1 S 1 % \ u 

U>S «iilj ^ by 46 U.J 

6* jp 

^1 |J IjJ ub tA ft y 4>y>l) 

ykp OJUjI 4^1j ifjji ^ 


Khabat as berkata, "Kami hijrah bersama 
Nabi dengan hanya mengharap rida 
Allah. Maka pahala kami di sisi Allah. Lalu 
di antara kami ada yang meninggal lebih 
dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikit 
pun (di dunia ini), di antaranya adalah 
Mus'ab bin Umair. Di antara kami juga ada 
yang buah (perjuangannya) sudah masak 
lalu ia memetiknya dengan terbunuh sebagai 
syahid pada perang Uhud. Namun, kami 
tidak mendapatkan kain untuk mengafaninya 
(Mus'ab) kecuali burdah (kain bergaris) yang 
jika kami tutupkan pada kepalanya, maka 
kakinya terbuka. Dan bila kakinya yang kami 
tutup maka kepaianya terbuka. Kemudlan 
Nabi jg memerintahkan kami untuk menutup 
kepalanya dengan kain tersebut sedangkan 
kakinya kami tutup dengan rumput idkhir." 5 


328 


3 Tumbuhan dari Hijaz yang aromanya harum ( Shahth Al- 

Bukhirt Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqt) 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila tidak mendapatkan kain kafan 
kecuali sehelai kain yang hanya bisa 
menutupi kepala atau kakinya, maka yang 
ditutup adalah kepalanya (28)) 

Penjelasan - 

itl jp : Pahala kami wajib bagi Allah 

secara syar’i, yaitu sesuai janji-Nya yang 
benar, bukan secara akal, karena Allah tidak 
berkewajiban apapun. 

: Dari rampasan-rampasan perang 
yang didapatkan orang yang menjumpai 
masa penaklukan-penaklukan. 

: Sudah waktunya dan sudah matang, 

UJj : Memetiknya, diungkapkan dengan fi’il 
mudharV untuk menunjukkan kondisi pada 
masa lalu dan juga yang akan datang, terns 
berlangsung agar tetap terbayang bagi orang 
yang mendengar. 

oil jx* : Maksudnya Mush’ab, ia dibunuh 
Abdullah bin Qamiah, rangkaian kata ini 
isti’nafiyah. 

l : Sebuah tanaman asli Hijaz beraroma 
harum. 


HAD ITS KE-548 


4JJ1 5' -OtA 

&G oijs? ifcfi 

Vj l< -***£ & S * 9 *-* 1 


bn* 


ljUiII <_jL M oliS" tr : j iJIjVidl Oyi-i) 


Aisyah r® meriwayatkan bahwa Rasulullah 
$5 (ketika wafat) dikafani dengan tiga helai 
kain yang sangat putih terbuat dari katun dari 


negeri Yaman tanpa memakai gamis dan 
surban. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Pakaian yang berwama putih untuk kafan (19)) 

Penjelasan 

&& : Dinisbatkan ke Yaman. 

: Dinisbatkan ke sahul, yaitu pemotong 
kain, karena dialah yang mencuci kain 
tersebut, atau dinisbatkan ke Sahul, sebuah 
perkampungan di Yaman. 

j* : dari kapas. 


MENUTUPI MAYIT 


HAD1TS KE-549 


aJL& 4&1 -oiA 

& jfcj 4^1 d\ «fLj 






(iLjJlj 

Aisyah, istri Nabi meriwayatkan bahwa 
ketika Rasulullah jg meninggal dunia, beliau 
ditutupi dengan kain hibarah (kain yang 
direnda atau bergaris). 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Burud, Hibarah, dan Syamlah (18)) 


Penjelasan 

&L : Ditutupi. 

: Baju bergaris. 

ijft- : Selimut yang bergaris, disebut burd 
habir dan burd khibarah, mengikuti pola kata 
'inabah sebagai kata sifat dan kepemilikan, ia 
adalah kain Yaman, bentuk jamaknya hibar 
dan hibarat. 


329 



MENYEGERAKAN PENGUBURAN 
JENAZAH 

HADITS KE-550 

3UI jt tilt &\ (gj Sjjji -oo. 

••A ■* ** 

ill tSjUib ljt : jll tjdlj aIp Al 

‘<2Ui ^k 013 tl^jj^Juu ji^td a^LL^ diS 

(sjbJ-L uL of iDjb^l ylsT ft :J t>^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi sgg, 
beliau bersabda: "Bersegeralah mengurus 
jenazah, karena bila jenazah itu orang saleh 
maka kebaikan telah kalian berikan untuknya 
dan jika tidak seperti itu maka keburukan 
telah kalian turunkan dari pundak kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Bersegera membawa mayat (52)) 

- Penjelasan 

j5ta-L : Dengan jim kasrah atau fathah, artinya 
mayit dan tikamya, ada yang menyebut; 
jinazah adalah tikar, sementara janazah 
adalah mayit. 


KEUTAMAAN MENYALATKAN 
JENAZAH DAN MENGANTARKAN 
PENGUBURANNYA 

HADITS KE-551 

J\3 :J15 tAJLt <U)I ojjjjb -00\ 

** •*<* 

;juil -y, *!£. Ji)l jil jjij 

^ U»j3o AJ3 IfJx- J*- 


:Jl3 Uj :J;J tjUsl^O a) jiJj 

J*. i_>L oA ubT tf :J t>^>l) 

(u*-^ 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah £§ 
bersabda: 'Barang siapa menyaksikan 

jenazah hingga ikut menyalatkannya 
maka baginya pahala satu qirath. Barang 
siapa menyaksikan jenazah hingga ikut 
menguburkannya maka baginya pahala dua 
qirath/ 

Ditanyakan kepada beliau, 'Apa maksud 
dua q^ath? 4 Beliau menjawab, 'Seperti dua 
gunung yang besar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang menunggu sampai mayat 
dikuburkan (58)) 


K 1 ' ^ > • | 


HADITS KE-552 

liJJo- A-iilfrj -00? 

££ rf of Ai 

jjl jttl :JUi <id ojL^ 

rf lilts. tcil^l t£it ;>ji 
j&ij *3* Ail j£j cJ^ 

53 ^ js^qS $aigS JUS ^ jus 

(}5^l ^Ljl Jju *— jIj tr <>^>t) 


Hadits Abu Hurairah dan Aisyah. Ibnu Umar 
® meriwayatkan bahwa Abu Hurairah m 
berkata, "Barang siapa yang mengantar 
jenazah baginya pahala satu qirath." Maka 
ia (Ibnu Umar) berkata, "Abu Hurairah 
berlebihan pada kita." Tiba-tiba Aisyah 
membenarkan Abu Hurairah. Aisyah berkata, 


330 



"Aku mendengar Rasulullah Hg mengatakan 
itu." Maka Ibnu Umar berkata, "Kami telah 
banyak melalaikan (pahala) berqirath- 
qirath." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Keutamaan mengantar mayat sampai 
kuburan (57)) 


ORANG YANG MENYEBUTKAN 
KEBAIKAN ATAU KEBURUKAN MAYIT 


HADITS KE-553 


:J\I 4^)1 a jJi 1 -oof 

0\» p c4fj :jdy kSs. 

(cfej oUa^L-l JUl : 

• -» ®rlf i f - h 5 • — i- A. 
l«Ub C^4>j La 4M1 

4) lj«i 4JL& \jjbj (aIsU CwJ >^9 
jfe$l &Jl\ i\j^i pf\<j&\ 

Jc. ^Ul «.Li i_j\j AT v-A^f rr :Jj A^yi-I) 

(o~11 


» ■;» .# e 


Anas bin Malik m berkata, "Ada orang- 
orang melewati satu jenazah lalu mereka 
menyanjungnya dengan kebaikan. Maka 
Nabi bersabda, "Itu pasti baginya." 
Kemudian mereka melewati jenazah yang 
lain lalu mereka menyebutnya dengan 
keburukan, maka beliau bersabda, "Itu pasti 
baginya." 

Maka Umar bin Khatthab m bertanya, 
"Apa yang dimaksud pasti baginya?" Beliau 
menjawab, "Jenazah pertama yang kalian 
sanjung dengan kebaikan, maka pasti 
baginya masuk surga. Sedangkan jenazah 
kedua yang kalian sebut dengan keburukan, 


berarti ia masuk neraka. Karena kalian 
adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Pujian orang-orang terhadap mayat (86)) 

Penjelasan 

Iji. \&£. lyiij : Penggunaan pujian untuk 
keburukan adalah dialek menyimpang, 
namun digunakan di sini sebagai persamaan 
bentuk kata, sesuai sabda Nabi jgg, "Maka 
pujilah dia dengan baik.” 

ij : Yang dimaksud wajib di sini adalah 
tetap dan berlaku, atau sesuatu yang pasti 
berlaku seperti sesuatu yang wajib. Pada 
dasarnya, Allah tidak berkewajiban apapun, 
bahkan yang berlaku adalah karunia, siksa, 
dan keadilan-Nya. Allah tidak ditanyai 
ten tang apa yang Ia lakukan. 


MUSTARIH ( YANG ISTIRAHAT) 
DAN MUSTARAH (YANG 
DIISTIRAHATI) 


HADITS KE-554 


•?!. 


>0 7 3 , 0 ” Z I . . • • **«* . •'C | ^ * 0 

JJjLaj il <bu 3 ^1 - 00 t 

*£*2 (fcj 4AJI 


£ . *r • > „ > ® $ 10Z • > * 0 • c * * *\\ 

4i3l u : JuJ 

0*j3» lift : j\l *1 g/Hil IS 

(4&1 (Jl \Slii3 CiSJI ^ 

lUIJ SUa3I aju ^E^Lwd^>u]| J4U13 

0I3SII3 


ot i_Aj U :< 3 V* AN rj lSjUJI <»y>.l) 


331 



Abu Qatadah bin Rib'i Al-Anshari 
meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah 
dilewati jenazah, kemudian beliau bersabda: 

“Mustarth ( Yang Istirahat) dan Mustarab 
(Yang Diistirahati)." 

Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apa itu Mustarih ( Yang Istirahat) dan 
Mustardh (Yang Diistirahati)?" 

Nabi menjawab, "Seorang hamba yang 
mukmin itu beristirahat dari kelelahan dan 
kesulitan-kesulitan dunia menuju rahmat 
Allah. Sebaliknya hamba yang fajir; manusia, 
negara, pepohonan, dan hewan akan 
beristirahat dari (perbuatan)nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sekarat Kematian (42)) 

— - Penjelasan - - - 

*it : Dikatakan; arahar rajulu 

wastaraha artinya ketika semangat kembali 
lagi setelah lelah, wawu dalam sabda; wa 
mustarahun minhu artinya aw (atau), atau 
tanwi'iyyah, maksudnya anak Adam tidak 
terlepas dari kedua makna ini, sehingga tidak 
khusus untuk jenazah saja. 

UijJ' : Keletihan dan beban berat dunia. 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah mengumumkan kematian An- 
Najasyi 4 pada hari kematiannya. Kemudian 
beliau keluar menuju tempat shalat lalu 
membariskan shaf kemudian takbir empat 
kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Orang yang memberitahukan kematian 
seseorang kepada keluarganya sendiri (4)) 

Penjelasan 

: Beliau memberitahukan 
kematian An-Najasy. 

jLg : Shaff di sini adalah kata lazim 
(tidak memerlukan obyek), ba' pada kata 
bihim artinya bersama, yaitu beliau berbaris 
bersama mereka. 


HADITS KH-556 

i - i 


JZ : jli &\ $2?j ^ -oo^ 

fLj & &\ & <d>i d 
: jvil 6U jjJi fjsii i 



TAKBIR DALAM SHALAT JENAZAH 


jJLlJ-I Jt 5^11 H tr **■>() 

(jiw,..llj 


HADITS KE-555 

O' 4A)1 —000 

&■ ^ £ -in 

(a— all oJl! 


Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah 
mengumumkan kepada kami kematian raja 
Najasyi, Penguasa negeri Habasyah pada 
hari kematiannya lalu berkata, 'Mohonlah 
ampunan buat saudara kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Shalat jenazah dimushala dan masjid (61)) 


4 An-Najasyi adalah julukan atau gelar untuk Raja 
Habasyah. Raja vane dimaksud di sini nama aslinya 
Ashhamah (Shahtn Al-BukhSri Tahqiq Dr. Musthafa Dib 
Al-Bugba 1/420) 


332 



HADITS KE-557 

Hy^ Cs^ 0* < ‘^- & auI (j?fj jjl>- ^o^>- -6ov 


«c&i*ai a 1^»I jp J* ja^j Oifr &i 


«BI 


*— jliS* (f ^5 jImJI A>^>!) 

(W; 


Penjetasan 

Jsi .\ : Habsy, habasyah dan ahbasy , : ras orang- 
orang berkulit hitam. 

jti£» : Kemarilah! 


SHALAT JENAZAH Dl ATAS KUBUR 


3abir m meriwayatkan bahwa Nabi jig 
menshalati raja Ashamah, Najasyi, beliau 
takbir empat kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Takbir dalam shalat jenazah sebanyak empat 
kali (65)) 


HADITS KE-558 


HADITS KE-559 

Zu -r i - *i \ • _ 

"yi jyt (£$>\ c^gxJwJl :Jll 

ijlij i£; ;i jp fLj *&. ssii Ji 

> 'll »♦ jo • < • ^ .-'f i'" i i * 

: JU3 <2b«X>- ul u CJL A3 




, ii 1 , ^ i. •«" • , <» ^ 9 <** 

<\ 4JJl (Jfj 4Jjl -00 A 




j&Jl 3j5 Al :fLj A&- Al ^Jl JV5 :JVS 

:Jvl aIc. rliS 


: J\5 Ijl 

«aI1c. j-**> J-afl tliLLaa 


* ® * * A Jjy 


ijjiiflll »-A> oo t-jlsS* rr 

(5jW-> 


3abir bin Abdullah ® berkata, "Nabi $£ 
bersabda: 'Hari ini telah wafat seorang 
laki-laki saleh dari Habasyah, untuk itu mari 
menshalatinya.' 

Dia (3abir) berkata, 'Maka kami berbaris lalu 
Nabi menshalatinya dan kami terdiri dari 
beberapa barisan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Barisan ketika shalat jenazah (55)) 


£»j jL-uall L r > ^f 't' j>Sit <->US" V tJjUiJI 4»^*-i) 

(tcL^I ^Ulj J»a) 1 v-^r 

Hadits Ibnu Abbas. Sulaiman Asy-Syaibani 
berkata, "Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, 
Telah mengabarkan kepadaku orang yang 
berjalan bersama Nabi ^ melewati sebuah 
kuburan yang terpisah, kemudian beliau 
mengimami mereka shalat dan mereka 
berbaris.' Lalu aku tanyakan, "Wahai Abu 
Amru, siapa yang menceritakan kepadamu 
tentang ini?' Dia menjawab, 'Ibnu Abbas.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Wudhu 
anak kecil dan kapan diwajibkan atas mereka 
untuk mandi dan bersuci (161)) 

Penjelasan 

l^ld\ jx : Menyapu masjid. 

olS : Ini namanya menyandarkan sesuatu 
kepada namanya. 

id : Beritahukan kepadaku. 


333 



HADITS KE-560 


O^i St &\ S ^ -ev 

j3j ‘6Ui ci?uUii jLL ^ijiSU-j 

<j»$2 oli ojTls <4 j£u pl*j 4-ifr aI) 1 J-i ^J! 

iij u; 6U :$\J Sdy dUj jtf IS :jlHi 

.o?j iff 5 * ifi :!Stas a^ssr sat : ja ^ 
; " • ** *" 

4 t T- .••«■»' ■r.s -»rf ' ..js-? -r.s >■■ c - 

Jp :J\5 AjIm* IjjpApO :J\3 ‘<u*ajj 

•T- « - ? sff 

jS*J' Jp I^Lall v'j IV :_)3Ui-l tf :J i^jUyJI 4»p-f) 

(^yjo L* juu 


Abu Hurairah s» meriwayatkan bahwa 
Aswad, entah ia laki-laki atau perempuan 5 
yang biasa menyapu masjid meninggal 
dunia, tapi Nabi tidak mengetahuj kabarnya. 
Suatu hari beliau teringat padanya lalu 
bertanya, "Apa yang ia kerjakan?" 

Shahabat menjawab, "la telah meninggal, 
wahai Rasulullah." Maka Nabi bertanya, 
"Mengapa kalian tidak memberitahuku?" 

Mereka menjawab, "la dulu begini dan 
begini." Mereka menyebutkan ceritanya dan 
meremehkannya. Kemudian beliau bersabda, 
"Tunjukkan kepadaku mana kuburannya." 
Lalu beliau mendatangi kuburannya dan 
menshalatinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Shalat di atas kuburan setelah mayat 
dikuburkan (67)) 


5 Disebutkan bahwa namanya Ummu Mihjan (Shahth Al- 
BukhSrl Tahqiq Dr. Musthafo Dib At-Bugha 1/1 75) 


BERDIRI UNTUK JENAZAH 


HADITS KE-561 


ji,, f + si, - ;<■' , • » • .. 

(Sr' O*' Ji ~ 0 *" 

00 00 

SijiS ojllil j&tj iSl :jvS «fLj A^ 

ftJSi 

(sjbnll ^Lill ujL 11 uj 16* IT 4>^>l) 


Amir bin Rabi'ah meriwayatkan dari Nabi 
$£, beliau bersabda: "Jika kalian melihat 
jenazah maka berdirilah hingga ia berlalu 
meninggalkan kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah (46)) 

- Penjelasan 

: Kalian mengikuti di belakang jenazah, 
penisbatan kata ini kepada jenazah hanya 
secara majaz, karena yang dimaksud adalah 
orang yang memanggul jenazah. 


HADITS KE-562 

Aifr A)i\ (S°J AJUJj jJZ ctoJj- -©V 

Jj iSj : jvl *£* Sill jgJt 

«sjik 

Si jj jf isK jf vjjg 

fh lij JMj lA t-ibS" rr : j Aj^i-5) 

(jjM3 


Amir bin Rabi'ah sc meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: "3ika salah seorang dan 
kalian melihat jenazah dan jika iatidaksedang 
berjalan bersamanya maka hendaklah ia 
berdiri hingga ia meninggalkan jenazah 


334 



tersebut, atau jenazah itu melewatinya atau 
ia tunduk sebelum jenazah melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Kapan diperbolehkan duduk ketika berdiri 
karena menghormati janazah (48)) 

--Penjelasan 

ills. U&i Ji : perawi ragu, yaitu hingga 
orang menggantikan jenazah, atau jenazah 
menggantikan orang. 


HADITS KE-563 




\l\ :JVl «jjij 

JuUJ Sb (^aJ djajij Sj&U 

ojUa- ^3 y* «— jVj i— fr : j *»-^A-t) 

(^UaIU j*\ JmS jjUu 


Abu Sa'id Al-Khudriy ms meriwayatkan dari 
Nabi beliau bersabda: "3ika kalian melihat 
jenazah maka berdirilah 4 dan barang siapa 
mengiringinya janganlah ia duduk hingga 
jenazah itu diletakkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang mengantar janazah tidak duduk 
hingga janazah tersebut diturunkan dari 
pundak-pundak yang menggotongnya, jika 
ia duduk maka diperintahkan untuk berdiri 
(50)) 


berkendara sama seperti berdiri bagi orang 
duduk. 

Ji : Hingga diletakkan di tanah, 
sementara bagi orang yang jenazah 
dibawa melintas di hadapannya, ia hanya 
diperintahkan untuk berdiri saat jenazah 
dibawa melintas atau diletakkan di dekatnya, 
seperti ketika seseorang berada di mushalla. 


HADITS KE-564 
<dj Lfr dill dill X'S’ y ji\&- 

8jll> l^jl dill G D-laJ cdj ijaij 

ojUi- y* <— Aj #• <— AsS* rr :j 


iJabir bin Abdullah m berkata, "Suatu hari 
kami dilewati jenazah, maka Nabi sig berdiri 
dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan, 
'Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang 
Yahudi.' Maka beliau bersabda, 'Jika kalian 
melihat jenazah maka berdirilah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah orang 
yahudi (50)) 


HADITS KE-565 


Penjelasan 

\y.yl : Perintah berdiri bagi yang duduk, 
sementara bagi yang berkendara hams 
berhenti, karena berhenti bagi orang 


6 Perintah ini bertaku bagi orang yang duduk. Sedangkan 
orang yang naik kendaraan, hendaklah ia berhenti. 
Sebab, perintah berhenti baginya seperti halnya perintah 
berdiri bagi orang yang duduk (Shahih Al-Bukh&rf Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqil 


• " • ' • •!, ' i * ' _ 

0* **-» & O&J Oi 

& & $ 4 # * 


JUfr 
«" • 


4 jit M3* $&£ 

Si :Sul ftfjM Jit S* 


335 



I " M *T ‘T'-i 'I • s- 

#jU>- 4->l AJ J*A3 Ud « ju> Aj oj^s jkLwj 

* 

5 jW- ft* ^>* <-A* °* ySU^-l ?r : (i (JtjUvJI 

(lS^ 


Hadits Sahal bin Hunaif dan Qais bin 
Saad dari Abdurrahman bin Abu Laila, 
ia berkata, "Suatu hari Sahal bin Hunaif 
dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di 
Qadisiyah, 7 lalu lewatlah jenazah di hadapan 
keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian 
diberitahukan kepada keduanya bahwa 
jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau 
dari ahli dzimmah. Maka keduanya berkata, 
'Nabi 3 jg pernah dilewati jenazah lalu beliau 
berdiri. Kemudian diberitahukan kepada 
beliau bahwa itu adalah jenazah orang 
Yahudi. Maka beliau bersabda, 'Bukankah ia 
juga jiwa (manusia)?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah orang 
yahudi (50)) 


Penjelasan 

ZLoUijt : Sebuah kota kecil, penuh dengan 
pohon kurma dan mata air, terletak sejauh 
dua marhalah atau limabelas farsakh dari 
Kufah. 

iji • yaitu termasuk ahli dzimmah, 
maksudnya para wajib jizyah yang tinggal 
di dekat tanah mereka, karena ketika kaum 
muslimin menaklukan berbagai negeri, 
para pemilik tanah tetap dipertahankan 
untuk mengutus tanah masing-masing dan 
dibebankan untuk membayar kharraj. 


HiS dJLSJi : Berdiri di sini karena sulimya 
kematian dan mengingat kematian, bukan 
karena si mayit itu sendiri. 


TEMPAT IMAM BERDIRI KETIKA 
SHALAT JENAZAH 


HADITS KE-566 


>* - >1 


tilfr ojL 1> doo*. -oil 

ijp : 

\4JLfr j»ULs <\^ mi\ju £ coU oVjJsl 

*1— a ~ -JI ( Jp «_jIj ir LjtsS* tf : j 

(H-Uj j oJl* lij 


Samurah bin 3 undab m berkata, "Aku pernah 
di belakang Nabi $gjj menshalati jenazah 
wanita yang meninggal pada masa nifasnya. 
Maka beliau berdiri di tengah jenazah 
tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Menshalati wanita yang meninggal dalam 
keadaannifas (63)) 

Penjelasan 

ti-lSj £ : fi di sini untuk ta'lil (alasan), seperti 
disebutkan dalam sabda Nabi 

\YJA 51 (seorang wanita masuk 
neraka karena seekor kucing). 

: Sejajar di tengah-tengahnya. 


7 Qadisiyah adalah kota kecil yang memiliki pohon kurma 
dan air. Jarak antara Qadisiyah dan Kufah kurang lebih 
120 km IShahih Al-BukhSrf Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi) 


336 



BAB 12 
ZAKAT 


HAD1TS KE-567 

• - f i ® ^ 


* 1 , « “ft** ^ ii.i , ^ •#» 7 # » ^ 

Jl3 :<JlS <Ull <jg>j A*xw d 0A>. -0*W 


2s- - .s «s - ^ ,-«. - 2s-- 

jmmj t A j J u? jjl 

2s- - _ j , f •'T - ,j . - » , -*S- 

{jr*{) ■ {J2^ Oj ^ »o* j 

0 

AilSj L» cjVj i aKjll i_ibS" ft :j i_sjL>%Jl A^p-\) 

0*£=« 


Abu Sa'id eass berkata, "Nabi j§§ telah 
bersabda: 'Tidak ada zakat harta di bawah 5 
uqiyah, tidak ada zakat pada unta di bawah 5 
ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman 
di bawah 5 wasaq.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Harta 
yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak 
termasuk sebagai penimbun harta (4)) 

- - Penjelasan 

«jui jljt ,jS oji O : Satu uqiyah sama 
dengan empatpuluh dirham berdasarkan 
nash-nash yang masyhur dan ijmak. 

«ii sjl : Dzud adalah unta 

yang berjumlah antara tiga hingga sepuluh, 
tidak ada bentuk tunggal untuk kata ini, 
kata “lima" disandarkan kepada dzud yang 
merupakan kata mudzakkar, karena dzud 
bisa berupa mudzakkar dan juga mu’annas, 


juga disandarkan kepada kata jamak, karena 
dzud bisa berupa kata tinggal dan juga kata 
jamak. Disebutkan dalam Al-Qdm&s, dzud 
adalah kata tunggal sekaligus jamak, atau kata 
jamak yang tidak ada kata tunggalnya, atau 
kata tunggal dan jamaknya adalah adzwad. 

oj* iirf J-£j : Awsuq adalah 
jamak wasaq, maksudnya lima wasaq kurma 
atau biji-bijian, satu wasaq sama dengan 
enampuluh sha', satu sha’ sama dengan 
empat mud, satu mud sama dengan satu 
sepertiga rithel Baghdad. Dengan demikian, 
satu wasaq sama dengan 1600 rithel Baghdad. 
Satu rithel Baghdad menurut pendapat paling 
kuat, sama dengan 128 dirham, plus empat 
kali sepertujuh dirham. 


TIDAK ADA KEWAJIBAN ZAKAT PADA 
BUDAK DAN KUDA 

HADITS KE-568 

jll :j\l «UJl (sej S&i 'J\ -o*\A 

:fLj 

»£.. .fi. 

j r L-U ^ <->L to :*^ll tjbS” ft 1(3 cSj^r^ 

(Uju9 <~ji 


337 



Abu Hurairah m berkata, "Nabi bersabda, 
'Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang 
muslim pada kuda dan budaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada zakat kuda atas seorang muslim (45)) 

Penjelasan 

aii ie'&kj £ pi.'./.il : Maksud kuda 

di sini adalah isim jenis, jika tidak demikian 
berarti kata yang menunjukkan satu benda. 
Tidak ada perbedaan pendapat, kuda tidak 
wajib dizakati. Ya, jika kuda dijadikan 
komoditas perdagangan, maka wajib dizakati 
berdasarkan ijmak. 

IZZj : Budaknya. 


SOSIALISASI ZAKAT DAN 
PENOLAKAN 


HADITS KE-569 

jfi\ : tAJLfr 4JJ\ ij&j *jij* 

** 

«A3-vJ»JU jilSij aJlC- 4JJI ^£> ajjl Jj Ltj 


:jfcj &\ ^Jl JUl fyAfiSl 
sums gjS Jlf 5 ^i 5Ji fg u 
Ad <5JU- iJjJu jj 


Stj i&\ ^ ^oJOfr Vj ^^£-1 

*3* Al 4fcl a£ & 

\^3U> \4LLsj AdJL^> aJl& tjjuy 

jj :JIju ■<&! JjJ v_j\j IS v r >b5 > ft :j (jljlidt <>^».() 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jjg 
memerintahkan untuk menunaikan sedekah 
(zakat). Lalu dikatakan kepada beliau bahwa 
Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid dan Abbas bin 
Abdul Muthalib menolaknya. Maka Nabi 
bersabda: 

'Ibnu Jamil menolak zakat karena ia dahulu 
fakir lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya 
kecukupan. Adapun Khalid, sungguh kalian 
telah menzaliminya. la telah menyedekahkan 
baju-baju besi dan peralatan perangnya 
di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul 
Muthalib ia adalah paman Rasulullah jg, 
namun demikian ia tetap wajib berzakat dua 
kali lipat (sebagai kemuliaan baginya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan (memerdekakan) hamba 
sahaya" (49)) 


Penjelasan 

u : Sesuatu yang dibenci dan diingkari. 
Makna hadits; tidak ada sesuatupun yang 
dibenci dari Ibnu Jamil, sehingga tidak ada 
kewajiban untuk tidak memberinya (zakat). 
Kata-kata seperti ini digunakan orang Arab 
untuk menegaskan penafian dan melebih- 
lebihkan penafian dengan menegaskan 
sesuatu, dan sesuatu tersebut tidak harus 
ada, sehingga ia selalu dinafikan. Menurut 
para ahli ilmu bayan, kata-kata seperti ini 
disebut ta’kidul madh bima yusybihudz 
dzamm (menegaskan pujian dengan sesuatu 
yang mirip celaan), dan sebaliknya. Contoh 
menegaskan pujian dengan sesuatu yang 
mirip celaan; kata-kata penyair berikut; 

Tidak ada aib pada mereka, hanya saja 
pedang mereka 

Terdapat retak-retak karena pukulan para 
pasukan 

Contoh menegaskan celaan dengan 
sesuatu yang mirip pujian; hadits ini dan 
semacamnya. Yaitu, tidak patut bagi Ibnu 


338 



Jamil untuk membenci sesuatu selain ini. 
Ini tidak mengharuskan Ibnu Jamil untuk 
membenci apapun, karena tidak ada sesuatu 
pun untuk ia benci, sehingga ia patut 
memberikan sesuatu yang Allah berikan 
kepadanya dan tidak mengingkari nikmat- 
nikmat-Nya. 

JL4a!l* : Nabi jg menyebut nama 
Khalid secara jelas, bukannya menyatakan, 
“Kalian menzaliminya,” padahal menurut 
asalnya adalah menyebut kata ganti, ini 
mengagungkan kedudukan dan urusan 
Khalid. Makna hadits; kalian menzalimi 
Khalid karena menuntut zakat maal yang ia 
miliki. 

jJ : Disimpan sebelum satu tahun. 

[J it : Jamak dir'u yaitu baju besi. 

Jjsftfj : Jamak 'atad, yaitu perlengkapan 
seseorang seperti senjata, hewan tunggangan, 
dan alat-alat perang. 

*u\ £ : Tidak ada zakatnya. 

\iZZ \$Lj ali &s. : Pendapat yang paling 

tepat terkait makna hadits ini; zakat yang 
wajib bagi Abbas bin Abdul Muththallib pasti 
ia bayar, \$L : yaitu ia menambahkan 
lagi sejumlah itu sebagai bentuk sikap 
dermawan darinya. Nabi mengharuskan 
Abbas membayar zakat dua kali lipat 
untuk mengangkat kedudukannya dan 
membelanya. 


ZAKAT FITRI BERUPA KURMA DAN 
GANDUM 

HADITS KE-570 

&\ -o' V- 

icti jki ii j>$ fLj gi. iii jii 


•- i * T' i ' i (<».»• ,? >; • 

J'j* JP JP W- !>? jl 

Jj' 

jjt jlaJjl ujIj Y\ ujbS* ft 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa 

Rasulullah $§ mewajibkan zakat fitri berupa 
satu sha' kurma atau sha' gandum bagi setiap 
orang yang merdeka maupun hamba sahaya 
(budak), la ki-laki maupun perempuan dari 
kaum Muslimin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah wajib baik bagi hamba sahaya 
dan yang lainnya dari kaum Muslimin (71 )) 


HADITS KE-571 


&\ £ Al -o Y^ 

Jla 3l fLj 4J)I ^J1 ^1 :jV5 

4&I JUC- Jl3 A* jl Ao 

• *"■* M* * 1 S 11 • >•' ^i.i ^ . < 

^ JJJLfl 4JJL& jAitil 4jdl 

2fil> 

* ~ 

leL» jhill t-jlj Yt ft : j 

O-JCr' 


Abdullah bin Umar 19 berkata, "Nabi ^ 
memerintahkan kami zakat fitri berupa satu 
sha' kurma atau satu sha' (jelai) gandum." 

Abdullah m berkata, "Lalu orang-orang 
mengeluarkan yang senilai, yaitu dua mud 
(biji) gandum." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' kurma (74)) 


339 



Penjelasan - 

sJic : ‘Idl adalah setara dalam timbangan 
dan ukuran, ‘adl artinya sesuatu yang 
menggantikan sesuatu yang lain yang tidak 
sejenis, seperti disebutkan dalam firman 
Allah Swt., “Atau berpuasa seimbang dengan 
makanan yang dikeluarkan itu." Aslinya, 
kata ini mashdar. Dikatakan; ' adaltu hadza 
bi hadza 'adlan (saya mengganti ini dan yang 
ini) mengikuti pola dharaha yadhribu. Allah 
Swt. berfirman, “Namun orang-orang yang 
kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Tuhan mereka.” (Al-An’Sm: 1). 

glii : bentuk mutsanna dari mudd, satu mudd 
sama dengan seperempat sha'. 


HAD ITS KE-572 


“UC- Aii 1 C too#- -OYT 

jl ja \ftli Jkk Jl o'&j & :Jll 
JA %>\So jl l JtJ frA tftli jl t ^a 

UmJj (jA jl tia|l 
tcUo Jjjuo (_jU VT obS" ft rj tSjUwlI 


Abu Sa'id Al-Khudriy m berkata, "Kami 
mengeluarkan zakat fitri berupa satu sha' 
makanan atau satu sha' (jelai) gandum atau 
satu sha' kurma atau satu sha' keju (mentega) 
atau satu sha' kismis (anggur kering)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' makanan (73)) 

— Penjelasan — 

IcU. : Satu sha’ gandum. Gandum 
adalah makanan utama mereka baik saat 
bermukim ataupun bepergian. Jika memang 


yang beliau maksud bukan gandum, tentu 
beliaujelaskan. 

Lit j* itlL }t : Aqith adalah susu beku berisi 
keju, jika garam merusak isi keju ini, tidak 
boleh dibayarkan sebagai zakat, jika garam 
terlihat pada bagian permukaan keju dan 
tidak merusaknya, keju yang mumi harus 
mencapai ukuran satu sha'. 


HAD ITS KE-573 


1 £jl -oyr 

&S. Ji «$t oUj £ US' : j 1} 

jl ( J-J ^A jl ijjuj 

4jjlx* U3 ££ VC-U^ jl € j*A<i {jA 

(JjJU IjJb £A Ijuo ^jl :j\l tpljLljl o£l>j 


•5; 


y* £b o i—Aj Vo loKjll obS” ft 


Abu Sa'id Al-Khudriy berkata, "Pada 
zaman Nabi kami mengeluarkan (zakat 
fitri) satu sha' makanan atau satu sha' 
kurma atau satu sha' gandum atau satu sha' 
kismis (anggur kering). Ketika Mu'awiyah 
datang (untuk melaksanakan haji) dan 
datang pula (kiriman) gandum dari negeri 
Syam, dia berkata, 'Aku menganggap satu 
mud (gandum) ini sama dengan dua mud 
lainnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' anggur (75)) 

- - - Penjelasan - 

& : Yaitu zakat fitrah. 

il^LUl o.U-j : Yaitu gandum Syam banyak dan 
murah harganya. 

vfif : Aku kira. 


340 



\jS> & : Biji dan gandum. 

jjJJ : yaitu di antara seluruh biji-bijian. 


DOSA BAGI ORANG YANG MENOLAK 
ZAKAT 


HADITS KE-574 

Jj-Jj «AIC> 4 mI (jjfpj d<u A >- — oVi 

: aSa. £if : jvl .jiij jJii jii 

^ Utl Jij jg .% jijlj 

ji> jif a' 

jf ^ <3J$ ^ a cjiif uJ .iijj j? 

i&k disi j5j oUii a' iar iijjii 

Ujfflj oig- j! \iji caIu 

^ ^ ^ . ‘■'tf s?,, >T 

j^Ij 1 (A) Ou*m> 

i#j fej & oilli dUS 5^ 51 SjJ 

^ «»» 

# fSoy yh ;\jij tijj & 

‘^^•1 fLj 4*1 ft <U)t 4A)i Jj**j Ji*<y 

ixjl^-1 £j*^I aXe> Sll l$*i jjjl U : j\ii 

t>*J °ji D**- JD J 0«-^ J-" o*) •iWJ' 

(%&&& % 

(ij yW jJ-l >_>U IA :_ji — J\_j A^i-I ol :j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $gj bersabda: "Kuda itu tiga jenis: 
pahala pagi pemiliknya, penutup kebutuhan 
bagi pemiliknya, dan dosa bagi pemiliknya. 

Adapun (kuda) yang menjadi pahala 
bagi pemiliknya ialah seseorang yang 
menyiapkannya di jalan Allah lalu 


memeliharanya di tanah peternakan atau 
kebun. Selama ia diikat dengan tali panjang, 
maka apa saja yang dimakan di tanah 
peternakan atau kebun tersebut akan tercatat 
sebagai kebaikan baginya. 

Seandainya talinya putus lalu kuda itu berlari 
sekali atau dua kali maka jejak-jejak dan 
kotorannya akan menjadi kebaikan bagi 
pemiliknya. Dan seandainya kuda itu melewati 
sungai lalu minum airnya sedangkan ia tidak 
bermaksud memberinya minum maka semua 
itu adalah kebaikan baginya. 

Dan seseorang yang menyiapkan kudanya 
untuk kesombongan, pamer, dan permusuhan 
terhadap kaum muslimin maka itu adalah 
dosa baginya, karena perbuatannya itu." 

Rasulullah sg| ditanya tentang keledai, maka 
beliau menjawab: "Tidak ada wahyu yang 
diturunkan kepadaku tentang itu kecuali 
ayat, yang mencakup banyak faedah: Maka 
barang siapa yang beramal kebaikan seberat 
dzarrah maka dia akan melihat baiasannya 
dan barang siapa yang beramal keburukan 
seberat dzarrah maka dia akan melihat 
baiasannya." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Tiga macam kuda (48)) 

— Penjelasan 

\i £3 : Untuk jihad di jalan Allah Azza wa 

Jalla. 

jUsfe : Di tali yang digunakan untuk mengikat 
kuda hingga ia pergi untuk merumput. 

: Tempat padang rumpuL 
dJlit U5 : Yaitu makan, minum, dan berjalan. 
l&t : Tali yang diikatkan kepadanya. 

: Kembali giat. 


1 Dalam hadits Bukhari disebutkan bahwa yang kedua 
adalah seorang yang memiliki kuda sebagai alat untuk 
mencari kekayaan dan menjaga kehormatan diri, namun 
ia juga tidak melupakan hak Allah pada leher dan 
punggung kudanya. Maka itu akan menjadi penyelesai 
kebutuhannya. 


341 



ji iSji, : Satu atau dua puturan hingga 
menjauh dari tempat ia diikat pemiliknya 
untuk merumput dan merumput di tempat 
lain. 

: Meninggalkan jejak-jejak di tanah 
dengan kuku-kukunya saat berjalan. 

: Permusuhan. 

: Dosa. 

jc- : Tentang zakat keledai. 

: Jarang ada padanannya, tersendiri 
dalam maknanya. 


HUKUMAN BERAT BAGI ORANG 
YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT 

HADITS KE-575 

: j\5 &\ y $ -©Vo 

5jj^» 4 sW >j 

jkj u ^ 4^4^ £ 

Us ^UL*jj «SSL*jI jl 1 cl iJjJLl 
fill jjdj G ^5 cif jL* ^ :ciii (4A)1 
JVJ y ^1 jjjSS^I : jlS 

ootT <-Aj A 

((*^» liW 


Abu Dzar se berkata, "Aku menemui Nabi 
di bawah Ka'bah bersabda: 'Mereka adalah 
orang-orang yang paling merugi, demi Rabb 
Ka'bah, mereka adalah orang yang paling 
merugi, demi Rabb Ka'bah.'" 


Aku berkata dalam hati, "Apa salahku? Apa 
ada yang salah pada diriku? Apa salahku? 
Lalu aku duduk di dekat beliau, dan beliau 
masih mengatakan itu. Maka aku tidak bisa 
diam dan diliputi pertanyaan sekehendak 
Allah. Maka aku tanyakan, 'Siapa mereka 
yang merugi? Demi ayah dan ibuku sebagai 
tebusannya, wahai Rasulullah?' Beliau 
menjawab, 'Mereka adalah orang-orang 
yang banyak hartanya, kecuali orang yang 
mengatakan begini, begini, dan begini 
(maksudnya menyedekahkan hartanya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab: Bagaimana sumpah Nabi jg (8)) 

Penjelasan 

yfe. U : Bagaimana kondisi saya. 

J&a (j : Apakah di dalam diriku terdapat 
sesuatu yang mengharuskan aku rugi. 

C^l1a 5 : Suatu hal menutupinya. 

\&Z JlS M : Kecuali orang yang 
menginfakkan hartanya di depan, samping 
kanan dan kiri kepada mereka yang berhak. 
Tindakan diungkapkan dengan kata-kata. 


HADITS KE-576 

: Jli 4^)1 £^1 “®V\ 

•• «S^ 

«jjL Ztj aSp 4X Jl <Jl 

ja u jf ^ j J 13 j\ .jL 

^ 1 ^ '''' jf 

<4ju**ig jj£so Us iillill j»jj Vf 1 3 I 

OjL>» U.S aAIoIjj sjJaS 

jo «\aSjI aJl& Oij U&I3-1 

(j-oJI iKj c- A j iY t 


342 



Abu Dzar as berkata, "Aku menemui Nabi $jj 
ketika beliau sedang berkata, 'Demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya atau demi Zat yang 
tidak ada llah selain Dia, atau sebagaimana 
beliau bersumpah. Setiap orang yang 
memiliki unta, sapi, atau kambing lalu tidak 
mengeluarkan haknya (zakat) maka hewan- 
hewan itu akan didatangkan kepadanya 
pada hari Kiamat dalam rupa yang paling 
besar dan paling gemuk. Lalu hewan itu akan 
menginjak-injaknya dengan kakinya dan 
menyeruduknya dengan tanduknya. Setiap 
kali hewan terakhir selesai maka hewan yang 
pertama akan kembali melakukan seperti itu 
sampai manusia diberi keputusan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
sapi (43)) 


- - ■ Penjelasan 

<s% i S : Tidak menunaikan zakatnya. 
VJiUi-i : Jamak khuff. 

: Setiap kali melintas. 
os? : Hingga penghisaban tuntas. 


ANJURAN BERSEDEKAH 


HADITS KE-577 


t li< 'S JO , 3J t * 3 

uUC- 4JUl (&J j* -oVV 




, 0 ) 1 . 


i * 


ol U Gl G : JOs {oil GJo&ll 4L4 

iL? iss jt ly ^ 

4)) rfe £* <3# if Vvjft 

Ji Gl G : j\3 ju o-Jo UljVj I J&j 

5jjS& : JlS *h\ G :cJJ 


4 JV5 j[£ Ij&i j\5 \ ojSft’l 

ji. jjL&lvi Ji- ji g? g yi Si 

'•i " ‘A *' ± '' <.*• - j * - ? s - - it 

Oj=3J jl ijj-C- ole 

of alia ibv 4^\ ^ 

Jg* a&i jpj jy coiif 

cou* « aXjI J>j G cJi c-JiSLli Si pStj 

p ((ill jX- jl c^ ,u. -v tfjo 


: fLj Ai *fi\ jui tcUii (GUjs 

itf ou ^ a #S «5 3 b 

AJJl J_pJj G :cJi Alii J>S Itui AJJb i)y£i Si 

Jjii 3 

^ »» 
uJLJU >— Aj-t 0^* *— *lf r tiiJil UylitJl 4i>»^S-l) 

(iiL 


Diriwayatkan dari Abu Dzar m, ia berkata, 
"Aku pemah berjalan bersama Nabi $§ di 
suatu daerah bebatuan di Madinah pada 
waktu petang, dan gunung Uhud berada di 
hadapan kami, kemudian beliau bersabda, 
"Wahai Abu Dzarl" Saya menjawab, "lya, 
wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, 
"Aku tidak akan bergembira seandainya 
mempunyai emas sebesar gunung Uhud 7 ini 
hingga lewat tiga hari lamanya sementara 
aku masih menyimpan satu dinarnya, kecuali 
yang untuk membayar utang, kecuali yang 
aku bagikan kepada hamba Allah sekian, 
sekian, dan sekian." Beliau menunjuk ke 
sebelah kanan, kiri, dan belakang. 

Kemudian beliau berjalan, lalu bersabda 
lagi, "Sesungguhnya orang-orang yang 
banyak hartanya, mereka adalah yang 
paling sedikit pahalanya pada hari kiamat 


2 Gunung di Madinah (Shahth AUBukhM Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ) 


343 



nanti, kecuali orang yang dengan hartanya 
berbuat begini, begin!, dan begini Beliau 
menunjuk ke kanan, kiri, dan belakangnya. 
Beliau bersabda lagi, "Tetapi, sedikit sekali 
orang yang suka melakukan itu." 

Lalu beliau bersabda kepadaku, "Tetaplah 
kamu di tempat inil Dangan pergi sampai 
aku datang kepadamu nanti." Kemudian 
beliau berjalan dalam gelap malam sampai 
tak terlihat. Kemudian aku mendengar suara 
yang keras sekali. Aku merasa khawatir 
ada seseorang yang hendak berbuat jahat 
kepada Nabi jg. Aku ingin menyusul beliau 
tapi aku ingat pesan beliau, "Dangan pergi 
sampai aku datang kepadamu nanti." 

Oleh karena itu, aku tidak jadi pergi hingga 
beliau datang kepadaku. Kemudian aku 
berkata, "Aku tadi mendengar suara 
yang sangat keras sehingga aku merasa 
ketakutan," lalu aku sebutkan suara itu 
kepada beliau. Beliau pun bersabda, 
"Apakah kamu mendengarnya?" 

Aku menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, 
"Itu tadi suara Dibril yang datang kepadaku, ia 
mengatakan, "Barang siapa di antara umatku 
yang meninggal dunia dalam keadaan tidak 
menyekutukan Allah sedikit pun maka ia akan 
masuk surga." Aku bertanya, "Sekalipun ia 
pernah berzina dan mecuri?" 

Beliau bersabda, "Sekalipun ia pernah 
berzina dan mencuri." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Menjawab dengan "labaika wa sa'adika" 
(3)) 

Penjelasan 

iji : Kawasan yang dipenuhi batu-batu 
hitam. 

iif : Sebuah gunung di Madinah. 

CSS : Nashab sebagai tamyiz. 
olijl : Yang aku persiapkan. 


i* jyf $ : Kecuali jika aku bagi-bagikan. 

Jil £ : Yaitu aku infakkan untuk mereka. 
\jSiZj : Kanan, kiri, dan depan. 

: Mereka yang paling banyak harta. 

: Mereka sedikit pahalanya. 

jVS ^ : Kecuali orang yang membagi- 
bagikan harta untuk hamba-hamba Allah. 

jdlj kIs. Jill : Tampak pada 

beliau atau beliau tertimpa musibah. 

illii : Aku kemudian berdiri atau aku 
menempati tempatku. 


HADITS KE-578 

:JVl .ilfr &\ C&j -OVA 

&s. iSis ^ 

t •-.'"f <.£ 9 | f - • ^ *.** *\* + 

Cw Jo i Aj co 

1 :J\I <jS-\ & j 1 3 

:cJj I Jui :Jlo3 t£jai\3 t 1 JS 3 

a ) ji bi \j :Jl3 AJJl jjl 

fi 5i : : j\5 

^ ^ fj; 6 jk 3 i 

0*4^1 : U o'-* 9 ‘AX-Uu Ajla LXJLO : JV3 

jul : jvl 

Jb* ligi : <j[. 

613 & 613 aIL^ 31 

^ ^ ^ *■ " 

61 ^3 U cJi dll : j\l jj 

U uoU- 3 6* aIM 


344 



Sy* 3b : jb 

Jii : jll «fjil v-Jlf 44-0^ ‘f^Jl Alle 
4l£t >3^<u>u3 ^ 6U £ Aif 
■> jil p: S& jj ii3 Jji ij3 jy*. g : £il 

Ctjit jjj jl*j : jll <jj 0[3 Jl/-» ii3 :C»i* 

(o>LSll p* ijIj ff :jli «_»l=S" At :j <£)U«JI *»j>-\) 


Abu Dzar as berkata, "Pada suatu malam, 
aku pemah keluar rumah, tiba-tiba aku 
melihat Rasulullah % berjalan sendirian tanpa 
ditemani oleh seorang pun. Aku kira beliau 
ingin berjalan tanpa ditemani oieh orang 
lain. Maka aku berjalan di bawah bayangan 
rembulan, temyata beliau menoleh dan 
melihatku. Beliau bertanya, 'Siapa itu?* Aku 
menjawab, 'Saya, Abu Dzar. Demi Allah yang 
menjadikanku sebagai tebusanmu.' 

Lalu beliau bersabda, Wahai Abu Dzar, 
kemarilah.'" 

Abu Dzar melanjutkan, "Lalu aku berjalan 
bersama beliau beberapa saat, beliau 
bersabda, 'Sungguh, orang-orang yang 
banyak (hartanya) akan menjadi orang yang 
sedikit (pahalanya) pada hari Kiamat. Kecuali 
yang diberikan kebaikan oleh Allah. Lalu 
beliau meniup ke sebelah kanan, kiri, depan, 
dan belakangnya serta menggunakan (harta 
tersebut) dengan baik.'" 

Abu Dzar melanjutkan, "Lalu aku melanjutkan 
perjalanan beberapa saat dan beliau 
bersabda kepadaku, 'Duduklah di sinil' 

Beliau menyuruhku duduk di suatu tempat 
yang sekitarnya banyak bebatuan. Beliau 
bersabda, 'Duduklah di sini hingga aku 
kembali kepadamu."' 

Abu Dzar melanjutkan, "Setelah itu beliau 
beranjak pergi menuju Harrah (daerah 
bebatuan) hingga aku tidak melihatnya. 


Beliau meninggalkan aku sendirian dan aku 
lama menunggu. Setelah itu aku mendengar 
di hadapan beliau mengatakan, 'Walaupun 
mencuri dan berzina?"' 

Abu Dzar berkata, "Ketika beliau kembali, 
aku sudah tidak sabar hingga aku 
bertanya, 'Wahai Nabiyullah, semoga Allah 
menjadikanku sebagai tebusanmu, dengan 
siapa Anda berbicara di samping Harrah* ini? 
Karena aku tidak mendengar seseorang pun 
yang kembali bersama Anda." 

Beliau bersabda, "Itu adalah Dibril 
ia menampakkan kepadaku di samping 
Harrah (daerah bebatuan) ini. la berkata, 
'Berilah kabar gembira kepada umatmu, 
bahwa barang siapa meninggal tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, 
maka ia akan masuk surga.' Lalu aku 
bertanya, 'Wahai Dibril, walaupun ia mencuri 
dan berzina?' Dibril menjawab, 'Ya.'" 

Abu Dzar berkata, "Lalu aku bertanya, 
Walaupun ia mencuri dan berzina?* Nabi 
menjawab, 'Ya, walaupun ia minum khamar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Memperbanyak dan mempersedikit 
harta { 13)) 


Penjelasan 

: Dengan ha'sakat. 

6 ) : Mereka yang banyak harta. 

5^41)1 : Sedikit pahalanya. 

\j £- : Harta. 

: Memberi. 

fji : Tanah datar dan sunyi, tidak ada gunung. 
{jil : Tanah penuh bebatuan hitam. 

: Mengembalikan. 

: muncul. 


3 Tanah yang berbatu hitam {Shahfh Al-Bukh3rt Tahqiq 
Muhammad Fu’ad Abdul Baqi) 


345 



ANCAMAN BAGI ORANG YANG 
MENUMPUK HARTA BENDA 


HADITS KE-579 

: t ji 4 -oV<\ 

0-^“ j4*j '& & ^4- 

joJ (jjLwi ^JlC- ^ll ( Jj>- «£L$)I} oClllj >*JI 

o 5#»« -<■ | •*- *"T «" I’*'' ^ t »•* 5* 

# ti 9 " «#■** JP £*£ 
£/* J»- jp ‘*55^ o^» 

<ii lT^?° Jj fj <Jj!5*2 6^ 1>? 

cjJli^^ jjSi s 4 cdi djj^j £jj 
:jvl ccii jii \J»J IS \ £ 2 JI ^jl H :3 
cii :j\J ^ 4 jvl <&£ 6 jii^ S 
\5 fLj * 5 * &i Ji : j\i dU^. 

U jjlfiJl jl 0^1 :JV5 1^1 >jf jS rf 

Ai 4 ji 5» & 4 v \ 3 Si ^ $ 

: Jl! |Lu :cJi dJ i>U- 4 jJu**} aJl& 

&& \ & Aiiif as aii jl 4 5 i 4 ~i u 
cUidJi 6^j| di «6i4i5 Si gSl ji 0i3 j«\S 
jjo ^L^jiLxl S/J tOa ^JL-l Si 4)1} S 

Aljjfji 


,j*ab *ilS} (5 J I V* vV t : »^))) kfAsS" ft ‘.{£ UyVs^JI 4^-p-l) 

0**==“ 

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Aku duduk 
bersama orang-orang terkemuka dan Quraisy. 
Kemudiandatanglahseseorang 4 yangrambut, 
pakaian, dan penampilannya berantakan. la 
berdiri di antara mereka lalu mengucapkan 


salam dan berkata, 'Berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang menimbun 
hartanya dengan batu yang diseterikakan 
kepadanya di neraka Dahannam kemudian 
(seterika itu) diletakkan pada susu mereka 
hingga keluar dari ujung tulang pundaknya. 
Lalu diletakkan pada ujung tulang pundaknya 
hingga ia keluar pada bagian (susu) nya 
hingga ia berguncang.' 

Kemudian orang itu pergi lalu duduk 
bersandar pada tiang. Aku mengikutinya 
lalu duduk di sampingnya, sedangkan aku 
tidak mengenaii siapa dia. Kemudian aku 
berkata kepadanya, "Aku tidak melihat 
orang-orang itu kecuali mereka membenci 
apa yang engkau katakan." Dia menjawab, 
"Sesungguhnya mereka itu tidak berakal 
sama sekali, perkataanku tadi itu seperti 
yang dikatakan kekasihku." 

Dia (Al-Ahnaf bin Qais) berkata; Aku bertanya, 
"Siapa kekasihmu itu?" 

Orang itu menjawab, "Nabi jg pernah berkata 
kepadaku, 'Wahai Abu Dzar, apakah engkau 
melihat Uhud?' Maka aku memandang 
matahari yang ternyata masih siang. Aku 
mengira Rasuluilah 3 ® akan mengutusku 
untuk menunaikan keperluannya. Maka aku 
menjawab, 'Ya/ 

Lalu beliau bersabda, 'Aku tidak suka kalau 
aku memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu 
aku membelanjakannya semua kecuali tiga 
dinar saja.' Sungguh, mereka tidak berakal 
sama sekali. Mereka hanya mengumpulkan 
harta. Demi Allah, aku tidak akan meminta 
dunia kepada mereka, dan aku tidak akan 
meminta fatwa tentang agama sampai aku 
menemui Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Orang yang telah menzakati hartanya tidak 
termasuk menimbun harta (4)) 


4 Orang tersebut adalah Abu Dzar as. (Shahth Al-Bukh&rt 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib At-Bugba 2/510) 


346 



Penjelasan 

% : Sekelompok. 

(IS Ji : Berdiri. 

: Orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak tanpa mereka tunaikan zakatnya. 

: Batu yang dipanaskan. 

atas batu yang dipanaskan. 



yang ada di ujung atau atas pundak, naghadh 
arti asalnya bergerak, untuk itu tulang ini 
disebut syakhish minal katif karena tulang 
ini bergerak ketika orang berjalan dan 
beraktivitas. 

JjljSj : Tulang rawan bergerak-gerak. 
hj\l . : Tiang. 

<sj f 'i : Aku tidak mengira. 

& (g H Jl ji : Aku melihat 
matahari untuk mengetahui ukuran siang 
hari yang masih tersisa, dan untuk melihat 
bagian saya di sisa hari itu, U di sini maushul 
(kata sambung). 

tsjf U 13 : Saya mengira. 

l^S ji.{ ji* ^ fit : ji* mungkin isim 0 } atau hal 
yang disebut di depan mendahului khabar, 
sementara sebagai tamyiz. 


ANJURAN BERINFAK DAN BAGI 
ORANG YANG BERINFAK AKAN 
DIBERI GANTI 


HADITS KE-580 


f * • - 


J>j 51 Awl (j£?j Sjjjfe -0A* 

: jlS cjdij *3* 4Ali 4)1 

1^4* S j&l JO : jvlj atf* jilt jit 

jXSf is fsjy : JVlj JS&I iff 


j is fi iSjS Vi} jU. Hi 
oM* fei' «sisii jp ££> 

gjt) 

(»UI ^ 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: "Allah 83? berfirman, 
'Berinfaklah, maka aku akan berinfak 
kepadamu.'" 

Dan Nabi s§g bersabda: "Sesungguhnya 
tangan Allah terisi penuh, pemberian-Nya 
pada siang maupun malam tidak pernah 
menguranginya." 

Beliau juga bersabda, "Tidakkah kalian 
melihat bagaimana Allah telah memberikan 
nafkah (rezeki) semenjak Dia mencipta langit 
dan bumi. Sesungguhnya apa yang ada di 
tangan*Nya tidak pernah berkurang. 'Arasy- 
Nya ada di atas air, di tangan-Nya ada mizan 
(neraca) yang turun dan naik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Huud 
, Bab: Firman Allah Ta'ala: "Arasy - Nya 
berada di atas air" (11)) 

Penjelasan - - 

Ai\ ju : .iasan untuk simpanan Allah yang 
tiada pernah habis meski selalu diberikan. 

: Tidak berkurang oleh apapun. 

i\kL : Sahha yasihhu sahin wa huwa saha', 
yaitu selalu memberi, disifati penuh karena 
banyak manfaatnya, Nabi |g menyamakan 
simpanan karunia Allah dengan mata air 
yang tidak pernah habis meski selalu diambil 
aimya. 

: Kabarkan kepadaku. 

Jaw jJ : Tidak berkurang. 

,j!jj : Kiasan untuk keadilan terhadap 
seluruh makhluk. 


347 



£»J55 ' ini namanya menjaga kesamaan, 

yaitu Allah merendahkan siapa yang la 
kehendald dan mengangkat siapa yang la 
kehendald, Allah melapapgkan rezeki siapa 
yang la kehendald dan mempersempit rezeki 
siapa yang la kehendakL 


MEMBER1 NAFKAH NULAI DARI D1RI 
5ENDIR1 KEMUD1AN KELUARGA 
KEMUD1AN KERABAT 


HAD ITS KE-581 


A-jlfr <UJl :Jls « jAs* -OM 

c£ jiif sf fbj 

ssuu* ju jj jj 

Jp £sj Oi ' T : <3 

( p 


labir bin Abdullah mengatakan, Nabi 
mendengar kabar ada seorang shahabat 
membebaskan budaknya nanti setelah 
ia meninggal, padahal ia tidak punya 
harta selainnya. Maka Nabi menjualnya 
dengan harga 800 dirham, kemudian beliau 
mengirimkan uangnya kepadanya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-hukum" (93), Bab: 
Imam membeli harta dan barang-barang 
orang yang salah langkah (32)) 

Penjelasan 

cf - : Ia mengaitkan kemerdekaan 
budak miliknya setelah ia meninggal dunia. 

*y! jA jijt pi : Budak ini dijual Nabi karena 
si pemiliknya tidak punya harta lain selain 
itu. Saat Nabi mengetahui orang tersebut 


menginfakkan seluruh hartanya dan ia 
beresiko binasa karena tindakan tersebut, 
beliau membatalkan infak tersebut. 


KEUTAMAAN NAFKAH DAN SEDEKAH 
KEPADA KERABAT, ISTRI, ANAK, 
DAN KEDUA ORANG TUA SEKAUPUN 
MUSYRIK 


• »? ' & ti~ ***■ , t: ; • ' 

jjl 4i)l j«)l “#A? 


HAD ITS KE-582 
(V? 'iU SjGxLJU j U niS/1 I OxU? 

U ^iiw l U I jliT iii • i Jl>i 


cJjif ol :o 3? ju 

(5^ IjJliS Jp) 

«fLj *5* & J* jifotejtf f \S 

juy 3 jGj 4JJl 5| G : jUS 

4^ 013 &U ^ s>4li J5- j$ii jj) 
jfel viSp $1 J5*f 

3ljl 4JJl Jj-*J G will Ju£- l Jb^ij 

:{Lj aIp 4A)t JUS :JV3 <jjl 

am Jjj *g!3 jtf ££ cgQ Ju op £ 
y\ JUS owjft'l of v5j» Op ‘cJi u 
0 . Jjl \ 4 lGu 3 4JJt jjjwj G J*3l 

(vjUSl Jo v^S* U ^ sSjUOt^l) 




348 



Anas m meriwayatkan, “Abu Thalhah adalah 
seorang shahabat dan kalangan Anshar 
di Madinah yang paling banyak memiliki 
pohon kurma. Sedangkan harta yang paling 
ia cintai adalah Bairuha' (nama kebun pohon 
kurmanya). Kebun tersehut berada di depan 
masjid. Rasulullah % pemah masuk ke 
dalamnya dan meminum air bersih di sana " 

Anas berkata tag/, "Kettka ayati 'Kamu sekaliV 
kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempuma), sebelum kamu menafkahkan 
sabagian harta yang kamu cintai (Ali Imran: 
92)' turun, Abu Thalhah menemui Rasulullah 
M dan berkata, 'Wahai Rasulullah 
sesungguhnya Allah Tabacaka wa Ta'ala 
berfirman: Kamu sekali-kali tfdak sampai 
kepada kebajikan (yang sempuma), 
sebelum kamu menafkahkan sabagian harta 
yang kamu cintai (Ali Imran : 92), dan harta 
yang paling aku cintai ialah Bairuhd', maka 
ia kusedekahkan untuk Allah. Aku berharap 
kebun itu menjadi kebaikan dan simpanan 
bagiku di sisi Allah $g£ , dan aibkasikanlah di 
mana Allah menunjukkan, kepadamu, wahai 
Rasulullah.' 1 

Maka Rasulullah barsabda,, 'Bogus, bagusl! 


kata-katamu, dan aku putuskan supaya kamu 


Pejifelasan 

: Sehtiah tempat di sehelah Masjid 
Nabawi, dikenal sebagai ram ah Bani 
Hudailah. 

: Kalian tidak akan menggapai hakikat 
kebajikan yang merapakan puncak kebaikan, 
atau kalian tidak akan meraih kebajikan yang 
merapakan rahmat, rida, dan surga. 

11a : IQaii sefeagian harta yang kau cintai 

j : Yaitu saya menyimpannya agar 
saya dapatkan hasilnya. 

fa : Kata yang; diucapkan saat senang, kagum 
pada sesuatu, merasa bangga atau memuji. 

gtjj : Membawa keuntungan, maksudnya 
memberikan keuntungan kepada pemiliknya 
di akhirat, atau barta yang diuntungkan, fa'il 
yang artinya maful 


HADITS KE-583 

it > * - 


g* & & ^11 vSJoi -0\r 

ts&js $ sjyj ci»f \g\ ifLj 


Abu Thalhah berkata,, 'Aku akan 
melaksanakannyc 4 , wahai Rasulullah jfe." 
Maka Abu Thalhah memhagikan sedekah 
tersebut kepada keluarganya dan anak 
pamannycu" 

(HR.. Bukhari Kitab: "Zakat untuk kerahat" 
(44)f 


Maimunah, istri Nabf mengaba rkan hahwa 
ia telah membebaskan budak wanitanya 
(tanpa seizin NabE)i Beliau & pun bersabda, 
"Sekiranya kamu berikan budak itu kepada 
bibi-bibimu niscaya kamu men da pat pahata 
yang lebih besar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadtak"’ (St), Bab: 
Kepada sfapa dirrmlai member? hadiah (1 d» 


5 Bairuha? ialahsebuah tempat yang terletak didekat masjid 
Nabawj. Maksud! 'Kamu: sekali-kali: tidak sampai kepada 
kebajikan' adalah kamui sekali-kali: tidak sampai kepada. 
hakikat kebajikan yang merupakan. kebajikan yang; 
sempuma.Atau. kamu sekalii-kali; tidak sampai: kepada 
rahmat; rida, dan surga. 


349 



HADITS KE-584 

a cJ5 :cJli <U)1 JUP 3ly»l c-JL> \ doO> -OAI 

:JUi .fLj oil oil J* ^31 cJ^i .0*13! 

Ti i • r i si s , ^ « M-^is -2 

Jp c**-> ^oj jJj 


jl «OUl xS] cjul <ll a £&lj .OJJl Oa 

oi $1 4$ «jdlj oil oil oil 


• A . 1 


o5ilJi 3* jpj .nil joii 

‘jUly olfr oil! OjJl Jj*gJ Col ^1 :jui 


OJ>jj jllj ole- Ojdl ^}\ (J[ cJiiiailS 


•aft & $ft .odi jp juj^i ^ r^i 

oil iil! ^J! ^1 :dfl .jSblllljl 

4 f .^13 jp o' i$j£' ‘(ilj 
rjlil 4lS :dij j>l a 

$fci :Jvl v^gjJl 4' : Jtf vSj :jli U* 
>b gyJi jf f ^sf { fz : J4 .oil *1 

oSJuall 

* 

Jc >-A* ^ ^ : (^ 

<i fW^'j 


Zainab, istri Abdullah, berkata, "Aku pernah 
berada di masjid. Kemudian aku melihat 
Nabi jig, beliau bersabda, 'Bersedekahlah 
kalian meski dari perhiasan kalian.' 

Saat itu Zainab berinfak untuk Abdullah 
dan anak-anak yatim di rumahnya. Lantas, 
ia berkata kepada Abdullah, 'Tanyakanlah 
kepada Rasulullah jg apakah aku akan 
mendapat pahala jika aku memberikan 
sedekahku kepadamu dan juga kepada 
anak-anak yatim yang aku asuh?' Abdullah 
menjawab, 'Tanyakanlah sendiri kepada 
Rasulullah ^|.' Lalu aku berangkat menemui 


Nabi jj§ tapi aku mendapati seorang 
wanita Anshar di depan pintu yang memiliki 
keperluan seperti keperluanku. 

Tiba-tiba Bilal lewat di hadapan kami, maka 
kami pun berkata, Tanyakan kepada Nabi 
$jjj, apakah aku akan mendapat pahala jika 
aku memberikan sedekahku kepada suamiku 
dan kepada anak-anak yatim yang aku 
asuh? Kami berpesan kepada Bilal, 'Dangan 
kamu beritahukan kepada beliau siapa kami.' 

Kemudian Bilal masuk menemui Nabi untuk 
bertanya. Beliau pun menanyakan, 'Siapa 
kedua wanita itu? Bilal menjawab, 'Zainab.' 
Beliau bertanya lagi, 'Zainab yang mana?' 
Bilal menjawab, 'Zainab istri Abdullah.' Beliau 
pun bersabda, 'Benar, ia akan mendapatkan 
dua pahala, yaitu pahala menyambung 
hubungan kekerabatan dan pahala 
bersedekah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
untuk suami dan anak yatim yang ada dalam 
asuhannya (48)) 


Penjelasan ■ - - 

: Apakah mencukupi. 

& jp- S : Jangan kau sebut nama kami. 

J» j? : Tapi katakan saat kau ditanya dua orang 
wanita. 

y&pi $ ' Yaitu Zainab yang mana, kata Zainab 
diberi alif dan lam meski isim 'alam karena 
disamarkan agar tidak diketahui, hingga 
disebut dalam bentuk jamak. 

jJS : Mencukupi. 

: Pahala menyambung tali 

kekeluargaan. 

: Dan pahala sedekah. 


350 



HADITS KE-585 

- s-T ''*>>• - 


:cJld iljifr 4JJ\ Ajui fl -0A0 

*&■ 4 ® M ^ si 3* ^ 3# S 

.il&j il& cJjj jiif 51 

f*3* ciSSlu >f i^S j£ : jvS gjfi di 

Ji» tlJjljll ( Jfrj i_jL M :olajbJI <_ r AsS' 

Mi 


Ummu Salamah <g$ berkata, "Aku bertanya, 
'Wahai Rasulullah, apakah saya akan 
mendapatkan pahala jika berinfak kepada 
anak-anak Abu Salamah, dan aku tidak 
akan meninggalkan mereka dalam keadaan 
kekurangan. Sesungguhnya mereka 
adalah anak-anakku yang berasal dari Abu 
Salamah.' Beliau menjawab, 'Ya, bagimu 
pahala atas apa yang kamu nafkahkan pada 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nafkah " (69), Bab: ' Dan 
waris pun berkewajiban demikian" (14)) 

- Penjeiasan 

Ij SJ>j Ij&» : Maksudnya orang-orang miskin. 
^5 jLi u5) : Yaitu anak-anak saya darinya. 


HADITS KE-586 


^i)l -OAI 

AAiU jaX»x.«Jl ^ju\ bl :J\i tjju/j aJl fr 4&1 ^0 

Sfc* d ojir .ai i jp 

^ iiaJI Jjai j >_j\j \ :Cj' 3 j*JI :j ijljljyJl 4>-j>-i) 


seorang muslim memberikan nafkah kepada 
keluarganya dengan niat menjalankan 
perintah Allah dan mengharap pahala dari- 
Nya, maka hal itu merupakan sedekah 
baginya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nafkah " (69), Bab: 
Keutamaan memberi nafkah keluarganya 
(1» 


Penjeiasan — 

l«LJ£ : Yaitu dimaksudkan demi wajah 
Allah, misalkan ia teringat punya kewajiban 
memberi nafkah lalu ia memberi nafkah 
dengan niat untuk menjalankan perintah. 

2li Si cJIT : Yaitu sama seperti pahala 
bersedekah. 


HADITS KE-587 


1 s ? 

4JL>\ ($?j j£=u CUj VC^>\ -®AV 

& cJ»ai :cJll tUflc- 

*»« ^ / ^*^*^*|^ ^ < ®T > " i ■f **’ i.i i • ^ 

C***A**u\3 AWi 

(cJl9 aJl£ 4&1 4JJl 

(Cc<r r .r...l1 Ajjikl (_jU OliYi v-jIsS” o\ 4^S-\) 


Asma' binti Abu Bakar Wi berkata, 
"Pada zaman Rasulullah, ibuku pernah 
mendatangiku 4 saat ia masih musyrik. Maka 
aku meminta pendapat kepada Rasulullah 
jgjj, aku sampaikan, 'Ibuku sangat ingin aku 
berbakti kepadanya, maka apakah aku 
harus menyambung hubungan kekerabatan 
dengan ibuku?' Beliau menjawab, 'Ya, 
sambunglah hubungan kekerabatan dengan 
ibumu.'" 


Abu Mas'ud Al-Anshari m meriwayatkan 
dari Nabi jg£, beliau bersabda: "Apabila 


351 


6 Wanita tersebut bemama Qatilah binti Al-Harits IShahfh 
Al-BukhM Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 3/1 1 62) 



(HR. Bukhari, Kitab: u Azan"{ 51), Bab: Memberi 
hadiah kepada orang-orang musyrik (29)) 


SAMPAINYA PAHALA SEDEKAH 
UNTUK SI MAYIT 


HADITS KE-588 


5' C$?j kioji- -OAA 

cilal Si :j^j *5* jtS 

^>•1 Jnp ccOjuu C*JgstfjJ Ag.liii 

l*JU :Jb I4C& C*£Jua> jl 


(iuJl :Ua)i oy t_*L rr ^ ^U<Ji 

Aisyah ® meriwayatkan bahwa ada 
seorang laki-laki bertanya kepada Nabi jg£, 
"Ibuku meninggal dunia secara mendadak, 
dan aku menduga seandainya ia sempat 
berbicara (sebelum meninggai) maka ia 
akan bersedekah. Maka, apakah ia akan 
mendapatkan pahala jika aku bersedekah 
atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." 


(HR. Bukhari, Kitab: Venazah" (23), Bab: 
Meninggal dengan tiba-tiba (95)) 


-Penjelasan 

diisii : Mati mendadak. 


PENJELASAN BAHWA ISTILAH 
SEDEKAH ITU BERLAKU UNTUK 
SEMUA JENIS KEBAIKAN 


HADITS KE-589 

J15 : Jl! 4&1 iS*j* ZJ,\ -OA^ 

t--- , « > *7" 3- i S - , S«i 

Jji AJlfr 4JJ1 ^cpii 

^A U J > AjU-j Jjju3 : jl5 |J j^5 


:J13 j3 jl j3 jti :ji4 jl^S 

: j\S jiL jj jlj :$I3 «-\il IS 

jss fi $ d* <£#>{ $ 

4JJU9 4j 4jb JJJi :Jl3 

(ojuo L j)y w Js" «_»\j YT -.LJiS/l i— >b5” YA 


Abu Musa AI-As/ari e© berkata, "Nabi ^ 
bersabda, 'Setiap muslim wajib bersedekah/ 
Para shahabat bertanya, 'Bagaimana 
jika ia tidak mendapatkan sesuatu untuk 
disedekahkan?' Beliau bersabda, 'Hendaklah 
ia berusaha dengan tangannya, sehingga ia 
dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri 
dan juga bisa bersedekah/" 

Mereka bertanya, "Bagaimana jika ia tidak 
bisa melakukan hal itu?' Beliau bersabda, 
'Hendakiah ia menolong orang yang 
sangat menderita lagi teraniaya/ Mereka 
bertanya, "Bagaimana bila ia juga tidak 
bisa melakukannycf?' Beliau bersabda, 
'Hendatdah ia memerintahkan suatu 
kebaikan", atau bersabda, "Sesuatu yang 
ma"ruf/ la berkata, "Bagaimana bila ia 
masih tidak dapat melakukarmya?' Beliau 
bersabda, "Hendaklah ia menahan diri dari 
kejahatan, itulah sedekah baginya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Setiap 
kebaikan adalah sedekah (33)) 

Penjelasan 

Jjjidt : Orang zalim yang meminta 
pertolongan, dikatakan: iahafar rajulu 

artinya seseorang dizalimi, atau sedih 
tertimpa musibah. 


HADITS ICE-590 


352 



jlS : jli <iii 3J1I (jij Sjjji gi iljji- -»v 
'a jtC *$ :jLj *3© iiii Ji -dii 

4*3 *Jdaj pj (43JU0 4*Jlfr 

,_ 5 |C 1*S \ | > • >„ 2S- »> ‘>■'*1 •? » - 

Jp J3' Oi"j jo Jjju 

•Si* j&s vjt gs ji jJJl 
jj U^2| gfi£ j?j 2 ju> t^Jg 

Zi - - • ,5,. - ,*« tc ~ * Ci s |, 

jj^JaJs j£ (Jiil Ja*oj (43JU0 o^Lflll 
(>* v4 'fA :jl(i-l i_ibS” ol : j ^jUJI *^i-l) 

(•j4j 


Abu Hurairah a$ berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Setiap persendian manusia wajib 
atasnya sedekah setiap hari. Mendamaikan 
antara dua orang yang bertikai adalah 
sedekah. Menolong seseorang untuk 
menaiki hewan tunggangannya kemudian 
mengangkatkan barang-barangnya ke atas 
hewan tunggangan tersebut adalah sedekah. 
Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap 
langkah yang diayunkan menuju shalat 
adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu 
yang dapat mengganggu orang dari jalan 
adalah sedekah.'" 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Orang yang memegangi pelana dan yang 
semisalnya (128)) 

Penjelasan 

$ : Setiap Iekukan jari atau setiap 
Iekukan tulang kecil, makna hadits; setiap 
muslim mukallaf diwajibkan bersedekah 
sebanyak bilangan setiap persendian 
tulang-tulangnya untuk Allah sebagai 
wujud rasa syukur kepada-Nya karena telah 


7 Maksudnya, setiap muslim mukallaf wajib bersedekah 
kepada Allah atas seluruh persendiannya sebagai rasa 
syukur. Karena Allah telah menjadikan banyak persendian 
pada tulang-tulangnya sehingga ia dapat memegang. 


menjadikan persendian tulang-tulangnya 
yang memungkingkan untuk merenggang 
dan mengempis. Persendian-persendian 
tulang secara khusus disebut karena di balik 
penggunaan bagian-bagian tubuh tersebut 
terdapat kerumitan ciptaan yang hanya 


dimiliki manusia. 

hxZ> o$\ o* JjJJ : Mendamaikan secara 
adil di antara dua orang itu sedekah, J jiJ 
mubatada', perkiraannya demikian; JjJJ 5*, 
seperti contoh berikut; i[p of j* ^2. 

JS1J : menghilangkan. 


ORANG YANG BERINFAK 
DAN ORANG YANG MENAHAN 
HARTANYA 


HADITS KE-591 


*■» . 

jl srU A 4U\ C$e >J ;jj> ^1 sijoa- -<*\ 

iCftit pj jA U : Jll «fJuj 4 JL& 4Ul ^9 

sjSjo 5lSl2 4I3 

UJJ iLsU JaM $\ sjtffl ‘liu. iSiii 

:Jl*I <0)1 Jji v-jU TV :sS^]| i_ibS” Tt A^i-I) 

(ij— {JZ\) 1 J aC '' tj* 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
ig£ bersabda: "Setiap hari ketika seorang 
hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua 
malaikat yang turun. 

Salah satunya berkata, Ta Allah, berilah 
pengganti kepada orang yang menginfakkan 
hartanya.' Sedangkan yang lain berkata, 'Ya 
Allah berilah kerugian kepada orang yang 
menahan hartanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Adapun orang yang 


353 



memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa" (27)) 


— Penjelasan 

oSL* Sj fijii iji U * maknanya , 

isim , dan j* za’idah (tambahan), £JaJ 
iUJl sifat untuk ^ , gSl; pengecualian dari j* 
yang dibuang, ia adalah khabar U , artinya; 
tidaklah ada suatu had yang disifati dengan 
sifat seperti ini, yang dilalui seseorang, 
melainkan ada dua orang, sesuatu yang 
dikecualikan dibuang dan ditunjukkan oleh 
sifat dua malaikat. : Pengganti, sama 
seperti firman Allah Swt., " Dan barang apa 
sajayangkamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya. ’’ (Saba' : 39). 

UiS -kfc\ : ini namanya persamaan 
bentuk susunan kata, karena to/a/(kerusakan) 
berbeda dengan 'athiyah (pemberian). 


ANJURAN BERSEDEKAH SEBELUM 
TIDAK DIJUMPAI LAGI ORANG YANG 
MAU MENERIMANYA 


zaman yang seseorang berjalan keliling 
membawa sedekahnya tetapi ia tidak 
menemukan seorang pun yang mau 
menerimanya. 8 Kemudian ada seseorang 
berkata: Seandainya engkau datang 

membawanya kemarin pasti aku akan 
menerimanya. Adapun hari ini, aku tidak lagi 
membutuhkannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 


HADITS KJE-593 

aj £ (cfcj iS*y> -0\r 

fj Sjj 

\ > " > _ “ 

.Up $&\ jsJ ^ lUi H ^ 

jUiJi 

(i^JI tijuall <— *L ^ <— rt .’(j 


HADITS KE-592 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi £§ , 
beliau bersabda: 


Ccurt :J\i tuJ&J 4Jjl> doU 

jfc plis : byi j£-j & 

(i^Jl tijuall <— Aj ^ «_iUS" ri :j 


Haritsah bin Wahab berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda: 'Bersedekahlah, sebab 
kelak akan datang kepada kalian suatu 


"Pasti akan datang kepada umat manusia 
suatu zaman: seseorang berkeliling 

membawa sedekah dari emas kemudian 
ia tidak menjumpai seorang pun yang 
mau menerimanya. Dan akan tampak satu 
orang laki-laki diikuti oleh 40 orang wanita 
yang mencari perlindungan kepadanya 
karena sedikitnya jumlah kaum laki-laki dan 
banyaknya kaum wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 


8 Ada yang berpendapat, ini terjadi pada masa Imam Mabdi. 

Ada yang berpendapat, ini terjadi pada masa tumnnya Isa 
igspj. Dan ada pula yang berpendapat, ini terjadi pada 
masa menjelang hari klamat (Al-Mala Ali Al-Qari: Mirqat 
At-Maf&tlh Syam Misykit Al-Masbabth 6/1 70) 


354 



Penjelasan 

6j]b : Mereka bernaung kepadanya. 


yang mau menerima zakat, karena kekayaan 
merata bagi semua orang. 

^ : Aku tidak membutuhkannya. 


HADITS ICE-594 


jli : jvl tilft Al Cse'j -®U 

teiii S :fbj iii Ji 

ii"ii ^ -» sj ^ “it "'ti <* i • * JL • 

JlJl Oj Jo- JeuLa C JUJI fJsuS 

J^-3 A^x> Jji*j tASJX* J*I> ^y> 

2 :A_JLC- ‘Ub/o 

w #» 

(i^Jl J-i iiJuaJl i_jL % tjtT U : j cSjU«Jl 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi ^ 
bersabda: 'Hari Kiamat tidak akan terjadi 
hingga harta menjadi banyak dan melimpah 
di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai si 
pemilik harta berharap akan adanya orang 
yang mau menerima sedekahnya, bahkan 
ia harus menawar-nawarkannya. Namun 
orang yang ditawari mengatakan: Aku tidak 
membutuhkannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 

Penjelasan 

u al£S : Dari kata fadhal ‘ina'ufaidhan artinya 
wadah penuh berisi sesuatu. 

f# Ji : Dari ahamm, dan al-hamm artinya 
sedih, makna hadits; pemilik harta merasa 
sedih terkait siapa yang akan menerima zakat 
maai-nya, karena tidak adanya seorang pun 


DITERIMANYA SEDEKAH DARI 
HASH USAHA YANG BAIK DAN 
PENGEMBANGANNYA 


HADITS KE-595 

:Jb «Ut <Ull dooa- -o<\o 

** "J* 

jli 5 ^ :fLj &\ ^ 4ji jjij j\| 

4JJl (Jl *)/j «— sll? S JjJu 

^ ^ tiWii ^ 

5j^=u Jj#’ te^li ^£=>Jl>! 3>. 

& 

Jji <— >Ij (V : ‘W ^jUJI 4j»-^>.I) 

(a U.Ic-tMU- -I 


Abu Hurairah as; berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Barang siapa bersedekah senilai 
sebutir kurma dari hasil usahanya sendiri 
yang baik (halal), karena Allah tidak akan 
menerima kecuali yang baik, maka Allah 
akan menerimanya dengan tangan kanan- 
Nya kemudian akan memeliharanya untuk 
pemiliknya sebagaimana seseorang dari 
kalian memelihara anak kudanya, hingga 
sedekah itu menjadi sebesar gunung."' 


355 



(HR. Bukhari, Kitab: 'Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Malaikat-malaikat dan Jibril 
naik ( menghadap ) kepada Tuhan" (23)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jagatah 
din kalian dari api neraka walau pun dengan 
sebiji kurma (10)) 


— Penjelasan 

5^15 JjJu : ‘Idl dan ‘adl, maksudnya setara satu 
biji kurma, ‘adl, maksudnya setara dengan 
jenis sesuatu, ‘idl, maksudnya setara dengan 
sesuam tidak dari jenisnya. 

lySli < r lS : Penghasilan halal. 

44&' ^1 fil j) Hj : Rangkaian kata yang 
membentang antara syarat dan jaza\ 

aiLL \j\‘^ 3&I oj* : Diungkapkan dengan 
tangan kanan, karena menurut kebiasaan 
tangan kanan digunakan untuk sesuatu 
yang berharga, sementara tangan kiri adalah 
ungkapan untuk sesuatu yang hina. ijfc : 
Fuluww adalah anak unta ketika disapih. (i* - 
oJ=Z : Yaitu sedekah setara sam biji kurma. 


DORONGAN UNTUK BERSEDEKAH 
MESKI HANYA DENGAN SEPARUH 
KURMA MAUPUN SATU KATA 
YANG BAIK, DAN BAHWA SEDEKAH 
DAPAT MENJADI PENGHALANG DARI 
NERAKA 


HADITS KE-596 

• £ / « 


:Jb uLL& 4jjl -0M 

:JjA) AX) l 4JJI ^**-** a ' 

(ij*3 \ • ft 


Adi bin Hatim m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: '3agalah din kalian 
dari api neraka meskipun hanya dengan 
(bersedekah) separuh kurma.'" 


Penjelasan 

: Syiqq artinya separuh atau sisi dari 
sesuatu, makna hadits; janganlah seseorang 
meremehkan apa yang ia sedekahkan meski 
hanya sedikit, karena sedekah yang sedikit 
ini akan melindungi orang yang bersedekah 
tersebut dari neraka. 


£jp'i gw .gw ‘ ^ ““ » ' 

<U Lwj jl U ijJuy 4JLP <Wl 

2 4 & * ^ ^ i I *» • — . •** *** #*** i 

A J j Uj 4 rUl |>^ 

OJo £0 jJaJU UL* >3 yaJL) 

** _ 

*f «1 • — ( •*"" • t - ' JtSt, * I I" • 

J I AaU pua^ul tjUJl Ajl.Jfc.M.vj 



t-A-J-t jjtSjJ >_j\j tA rjli jJI A\ : j *». 

(s 


Adi bin Hatim berkata, "Nabi bersabda: 
'Setiap orang dari kalian pasti akan diajak 
bicara oleh Allah tanpa melalui penerjemah 
antara Allah dan dirinya. Kemudian ia 
memperhatikan tapi tidak melihat apa 
pun di hadapannya. Kemudian ia melihat 


356 



ke depannya, lalu ia dihampiri oleh api. 
Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian 
yang mampu, maka hindarilah api neraka 
meskipun hanya dengan (bersedekah) 
separuh kurma.'" 

Adi bin Hatim juga mengatakan, "Nabi 
bersabdar'Dagalah diri kalian dari api nerakal' 
Kemudian beliau berpaling dan menjauhkan 
diri. Beliau bersabda lagi, 'Dagalah diri kalian 
dari api nerakal' Kemudian beliau berpaling 
dan menjauhkan diri (hal ini berulang 
sebanyak tiga kali). Sampai-sampai kami 
menduga bahwa beliau melihat api neraka 
itu sendiri. Kemudian beliau bersabda, 
'Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun 
hanya dengan (bersedekah) separuh kurma. 
Namun, bagi siapa yang tidak bisa, maka 
(bersedekahlah) dengan ucapan yang baik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" 
(81), Bab: Barang siapa yang hisabnya 
diperdebatkan, ia disiksa (49)) 

Penjelasan 

Slit Si) : Wawu Vzr/ia/pada sesuatu yang 
dibuang, perkiraannya demikian; kecuali 
Allah akan berbicara dengannya. : 

Menjelaskan suatu perkataan dengan kata- 
kata Iain. 

: di depannya. jiat iliiliS : Karena 
neraka berada di jalan yang ia lalui, sehingga 
ia tidak bisa menghindar, karena ia pasti 
melalui shirath. j£iS : Maka lakukanlah, 
maksudnya jika kalian sudah mengetahui 
hal itu, maka waspadailah neraka, jangan 
menzalimi siapapun meski hanya seukuran 
sebelah kurma. Kemungkinan lain, yang 
dimaksud hadits ini adalah; jika kalian sudah 
mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun 
yang memberi manfaat untuk kalian pada 
hari itu selain amal-amal saleh, sementara 
neraka ada di depan kalian, maka jadikanlah 
sedekah sebagai peris ai yang melindungi 


kalian dari neraka meski hanya dengan 
sebelah kurma. 

t : Beliau berpaling dari neraka kala 
menyebutnya, seakan belia melihatnya. 

riifj : Al-Khalil menjelaskan, asyaha bi 
wajhihi artinya menyelamatkan diri dari 
sesuatu. Al-Farra' menjelaskan, al-masyih 
artinya waspada, bersungguh-sungguh 
dalam suatu urusan, dan menghadap saat 
berbicara. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
semua makna ini bisa diambil. Artinya, 
Nabi jg| mengingatkan neraka seakan beliau 
melihatnya, beliau bersungguh-sungguhlah 
memerintahkan untuk menjaga diri dari 
neraka, atau beliau menghadap ke arah 
para sahabat saat berbicara setelah beliau 
berpaling dari neraka. 


MEMBAWAKAN SEDEKAH ITU 
BERPAHALA DAN LARANGAN 
KERAS DARI MENCELA ORANG 
YANG BERSEDEKAH MENURUT 
KESANGGUPANNYA 


HADITS KE-598 

:J\5 <Ufr 4i)V yl 

jjl plftl ‘JJ#l pci Vli Vj^jI lli 

JU3 iXZ* jO U jUuij f-lp-j cAsaAj 


' • it t~*U 


uj aii aii jZ ’gi ai 

tipi •Pp \ Jii 

'V 0$ oiiiiii & jiapi m 

S*<ris*tyiS ’4 

: J _ji <_A, \\ :Ojs)l ' : ji— asil "V# *»-ji-l) 

djjJj Ji jll 


357 



Abu Mas'ud m berkata, "Setelah kami 
diperintahkan bersedekah, maka kami 
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. 
Abu Uqail datang membawa sedekah 
setengah sha', dan datang pula seseorang 
dengan membawa sedekah lebih banyak. 

Kemudian, orang-orang munafik berkata, 
'Sesungguhnya Allah benar-benar tidak 
membutuhkan sedekah orang ini (Abu 
Uqail), sedangkan orang yang kedua itu 
tidak melakukannya kecuali karena riya." 
Maka, turunlah ayat: (Orang-orang munafik 
itu) yaitu orang-orang yang mencela orang- 
orang mukmin yang bersedekah dengan 
sukarela dan (mencela) orang-orang yang 
tidak memperoleh (untuk disedekahkan) 
selain sekedar kesanggupannya 9 (At-Taubah: 
79)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Taisir" (65), Surat: 
At Taubah (9), Bab: Firman Allah Ta'ala: 
"(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang 
yang mencela orang-orang taat" (11)) 

- Penjelasan 

: Kami memikul barang milik orang lain 
dengan upah, artinya; kami menawarkan jasa 
memanggul barang dengan upah. 

lU iili jZ. : Orang pertama yang datang 
dengan membawa separuh sha’. : 

Mencela. : Suka rela. 

piiii- % : Kepada 

yaitu mereka mencela orang-orang yang 
memberikan sedekah secara suka rela dan 
mencibir orang-orang yang tidak memiliki 
apapun selain tenaga, dibaca juhd 
artinya tenaga dan jahd artinya beban berat. 
Ada yang menyatakan, keduanya adalah 
dialek yang sama maknanya. Makna hadits; 
orang-orang munafik mencela orang-orang 



9 Maksudnya, orang-orang munafik biasa mencela kaum 
mukminin yang fakir yang mereka gemar bersedekah 
dengan kelebihan harta mereka.. 


mukmin fakir yang menyedekahkan lebihan 
kebutuhan mereka. 


PEMBERIAN (AL-MANlHAH) TERBAIK 


HADITS KE-599 

~ S? .» • - ji. . , '• , 

9 ji j tb 

1 :J\I aJLc. <UJl 4A)l 

pU^j jJJu ellilj iUSc* QJa M 


* • 


s u k osj 

(oudl vjU ro :tjkl o\ (jjtivJI i^>^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Sebaik-baik 

pemberian (manihah) adalah unta yang 
baru melahirkan yang banyak susunya 
yang didapatkan dari ghanimah dan belum 
dibagi, dan kambing yang didapatkan dari 
ghanimah dan belum dibagi, yang pada pagi 
harinya diperah susunya (menghasilkan) satu 
bejana, dan pada sore hari juga diperah 
susunya (menghasilkan) satu bejana" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Sebaik-baik memberi (35)) 

Penjelasan--- 

: Unta. iUuJJi : Sifat untuk kata 
sebelumnya; al-malquhah, yaitu unta yang 
memiliki susu karena baru melahirkan. 
feZ Jl : Sifat kedua, yaitu unta yang banyak 
susunya, kata ini digunakan tanpa ha', 
karena mengikuti pola kata fa’ul dari mu’tal 
lam dan wawu, dimana kata mudzakkar dan 
mu’annats sama saja. U, i» : Nashab sebagai 
tamyiz, Ibnu Malik menjelaskan dal am At- 
Tawdhih, ini menunjukkan adanya tamyiz 
setelah fa’il kata keija ^ (ni’ma) secara 


358 



zhahir. Sibawaih melarang hal ini, kecuali 
dengan menyembunyikan fa'il, contoh; 
bi’sa lizh zhalimina badalan. Al-Mubanid 
membolehkan hal itu, dan pendapat ini benar. 

lllllj : si fat dan maushuf, dihubungkan 
dengan kata sebelumnya. ^ jiis : 

Memerah susu sebanyak satu wadah pada 
pagi hari dan satu wadah lagi pada sore hari, 
atau membawa upah memerah susu pada 
pagi dan sore hari. 


PERUMPAMAAN ORANG YANG 
BERINFAK DAN ORANG YANG 
BAKHIL 


HAD ITS KE-600 

Oysb :Jli 4JJI (J5fj 5 Jjji -V* 

fLj ail 4A)I Jfcij 

di ojliii 03 iolo^ 

lift cl^Si dt jiisS 

itfj&j &A jjs & 

JS” 00>Vj cCwa)L 9 43JUU j Lft 

4J31 4)1 <1$ 1& sS&A jj? jlS 

jll ^ l jJjb d. 4rt g > u Jjjb tjjuy 41c- 

ij AOjI; 

(*£&j jJuoll JJX- 


Abu Hurairah 2® berkata, "Rasulullah $3 
membuat perumpamaan orang yang bakhil 
dan orang yang gemar bersedekah seperti 
dua orang yang memakai dua jubah dari 
besi, tetapi baju besi itu menghimpit kedua 
tangannya sampai payudara (dada) dan 
tulang selangka mereka berdua. Setiap 
kali orang yang gemar berinfak tersebut 
menyedekahkan sesuatu, maka baju 
besinya merenggang hingga menutupi 
ujung jari-jemarinya dan menghilangkan 
bekas jalannya karena saking panjangnya. 
Sedangkan orang yang bakhil ketika setiap 
kali berinfak, maka baju besinya mengerut, 
dan setiap lingkaran baju besinya tetap di 
tempatnya." 


359 



Abu Hurairah berkata, "Aku melihat Rasulullah 
memberi isyarat dengan jari-jarinya di saku 
jubahnya. Namun aku melihat baju tersebut 
tidak melebar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Saku 
baju berada di sebelah dada atau yang 
lainnya (9)) 


Penjelasan 

: Jamak turquu/wahyaitu tulangantara 
leherdanpundak.&d£l»t :Jubahmenutupi 
seluruh tubuhnya. : Menutupi. 

ijf\ : Menghapus jejak kaki karena 
jubahnya panjang dan menyentuh tanah. 
: Mundur, bergabung, dan naik. 

jiii $ oji-fj : Jubah. : Tutur kata 

disebut untuk perbuatan. 

Hj l ill# : Jika kau melihatnya 

melebar-lebarkan baju tersebut namun tetap 
tidak melebar, tentu kau merasa heran. 


PAHALA TETAP DIPEROLEH 
MESKIPUN SEDEKAHNYA 
JATUH KE TANGAN ORANG YANG 
TIDAK BERHAK MENDAPATKANNYA 

HAD1TS KE-601 

?} >1. • + ****> ? * * - 
Jj-j O' C&J »Ji> £$' -VN 

oil 'Ji jij j\l : jii yLj 

, - i *” ' i" t ? r ^ «* 

<<9Ju aj 

5 •’’TlT « !; . i " ^ C ^ d 

: JU3 1 jjUu Jp (jJua» cOj)A?Cj Ipwe \i 
cO J .A) €<3 jl^u j tJu^M oU 

3.4 3 Ijjubja 

llii eU :jul ‘iljij Jp illLi jm 

‘Ail^ tgl) jp 


C ^ ^ ^ i* ^ « f* ^ « • ■*"' • | + + + 

ij-Uu (JJJ ^ 

£ niuu ^iji : jai ^ £ 

jp U1 :4) Jlai *j£- jpj tililj 

4".,s*. t ^ -* * " 7 ^ * ** • f „ | ^ 

4_oV^)i Uj O' 'djlJJ jjjlm 

* Til .5?- I'lT • - • f I'f-T- 

<LUUd £jjul Ulj «UVjj l jX< uA*lw»> O' Wnid 

4JJ1 oUafrl lL* { ^aL^jCjo 

^ Jp jXifli lij ulj M ijk5* rt i(3 (jJjUiJI ^>1) 

(jJjo 'ijbj 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Ada seorang laki-laki 
berkata, 'Sungguh, aku akan menyedekahkan 
sesuatu/ Lalu ia keluar dengan membawa 
sedekahnya dan temyata ia memberikannya 
kepada seorang pencuri (tapi ia tidak tahu 
bahwa orang itu adalah pencuri). Pagi 
harinya, orang-orang membicarakan bahwa 
seorang pencuri diberi sedekah. Maka laki- 
laki tersebut berkata, 'Ya Allah segala puji 
bagi-Mu, sungguh aku akan bersedekah lagi 
(kepada orang yang berhak menerimanya).' 

Lantas ia pergi dengan membawa 
sedekahnya dan memberikannya kepada 
seorang pezina (tapi ia tidak tahu bahwa 
orang itu adalah pezina). Pagi harinya, 
orang-orang membicarakan bahwa tadi 
malam seorang pezina telah diberi sedekah. 
Maka lelaki itu berkata, 'Ya Allah segala 
puji bagi-Mu, (temyata sedekahku jatuh) 
kepada seorang pezina. Sungguh, aku akan 
bersedekah lagi (kepada orang yang berhak 
menerimanya). 

Lantas ia pergi lagi dengan membawa 
sedekahnya dan memberikannya kepada 
seorang yang kaya (tapi ia tidak tahu bahwa 
orang itu adalah orang kaya). Pagi harinya 
orang-orang kembali membicarakan bahwa 
orang kaya telah diberi sedekah. Maka orang 


360 



itu berkata, 'Ya Allah segala puji bagi-Mu, 
(ternyata sedekahku jatuh) kepada seorang 
pencuri, pezlna, dan orang kaya.' 

Setelah itu, lelaki tersebut didatangi 
seseorang. la diberitahu, 'Sedekahmu kepada 
pencuri itu, semoga dapat mencegahnya dari 
perbuatan mencurinya; sedekahmu kepada 
pezina itu, semoga dapat mencegahnya 
dari berbuat zina kembali; dan sedekahmu 
kepada orang yang kaya itu, semoga dapat 
memberikan pelajaran baginya lalu ia mau 
menginfakkan harta yang diberikan Allah 
kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
seseorang bersedekah kepada orang yang 
kaya sedang ia tidak mengetahuinya (14)) 

penjelasan 

* (i : Sementara ia tidak tahu orang 
tersebut pencuri. Hit ^jjt : Atas sedekah 
yang kuberikan kepada seorang pencuri 
karena hal itu terjadi atas kehendakku, bukan 
kehendak-Mu, karena seluruh kehendak-Mu 
baik adanya, dan tidak ada siapapun yang 
dipuji atas sesuatu yang tidak diinginkan, 
selain-Mu. : Pada yang berhak 

menerima sedekah. ^{> : lalu dalam mimpinya, 
ia didatangi. 


PAHALA BAGI BENDAHARA YANG 
AMANAH DAN SEORANG WANITA 
JIKA IA BERSEDEKAH DARI HARTA 
YANG ADA Dl RUMAH SUAMINYA 
DENGAN TIDAK BERMAKSUD 
MENIMBULKAN KERUSAKAN 
DAN SEIZIN SUAMI BAIK SECARA 
TERANG-TERANGAN MAUPUN SUATU 
KEBIASAAN 

HADITS KE-602 


ji uifr 4&I C&j gf -Vf 

fllA ojiii : jvS cfJuj 
U 

^ I ^ ^ 

4J S) >1 jj cillj 4, ££ 

t jj fit£-t «_jIj to ft 

( A— i* jjC Va-Lo 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi jg 
, beliau bersabda: "Seorang bendahara 
muslim yang amanah adalah orang yang 
melaksanakan tugasnya (dengan baik)." 
Dan sepertinya beliau bersabda, "la 
melaksanakan apa yang diperintahkan 
kepadanya secara sempurna dan jujur, serta 
memiliki jiwa yang baik. la mengeluarkannya 
(sedekah) kepada orang yang sebagaimana 
diperintahkan, maka ia termasuk orang yang 
bersedekah". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Pahala 
pelayan yang bersedekah (dengan harta 
tuannya) atas anjuran tuannya bukan dengan 
tujuan kerusakan (25)) 

Penjelasan 

: Dari kata infadz, artinya habis. 

i-liS : Thayyiban ber -i'rab nashab 

sebagai hal, <> ber- i'rab rafa’ sebagai/a'i/ 
dari kata-kata; thayyiban. 


HADITS KE'603 
t.s A. 


JV5 :cJ\£ tljli 4JJl iiS 
sfpi ciii? \l\ &s. &\ 4)1 

Uj I 4J <oJUuA4 


361 



,*•- . • -„*?•■*■» •- * £•- It -ii? 

***** (4*" ^ 

O^U- i_ »U W :,K^)I ubT U :J ijjUiJI 

(lw.fl*i Jjbj plj AJJL^IU 


Aisyah & berkata, "Rasulullah 2§ bersabda: 
'Apabila seorang wanita bersedekah dari 
makanan yang ada di rumah (suami)nya 
dan tidak menimbulkan kerusakan maka 
ia mendapatkan pahala atas apa yang ia 
sedekahkan, dan suaminya mendapatkan 
pahala atas apa yang ia usahakan. Dan 
demikian pula bagi seorang bendahara; 
ia mendapatkan pahala semisal, tanpa 
mengurangi sedikit pun pahala mereka satu 
sama lain/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Orang yang menyuruh pelayannya untuk 
bersedekah tetapi bukan untuk dirinya (17)) 

Penjelasan 

oiiit IS) : Pada orang-orang yang menjadi 
tanggungan suaminya, tamu-tamu suami, 
dan lainnya. ^ |»U£ j- : Dari makanan 
milik suaminya yang ada di rumah ketika si 
suami mengizinkan hal itu secara jelas atau 
dimengerti melalui kebiasaan yang berlaku 
dan si istri mengetahui rida suami terkait 
sedekah tersebut. CJ& & : Hasil keija suami. 


HAD ITS KE-604 

^ &\ VJ& *J\ -VI 

H :fLj & &\ 

sljtl i— j\j At :£-KJI i. AiS” tV tjj A»^>l) 

(kylaJ 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: 'Panganlah seorang istri 
berpuasa ketika suaminya ada kecuali atas 
seizinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Puasa 
sunnah bagi seorang wanita harus seizin 
suaminya (84)) 


--Penjelasan-- 

IaII : Sementara suaminya ada (di 
rumah). 


HAD ITS K.E-605 

cAJLP <U)I ($&j 0 jijb “Vo 

& i\pt cJJ6\ \Sl :JVl ifLj Alt 4i)l 



i_Afc li) o\ ^11 Jial <— >\j 9 :cAajJI tt 

(J jll * Ijsjj IjJX. 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
^jj, beliau bersabda: "Apabila seorang 
istri bersedekah dengan harta hasil usaha 
suaminya tanpa ada perintah dari suaminya 
tersebut maka sang suami mendapatkan 
separuh pahalanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Nafkah istri dan anak apabila suami tidak 
ada (5)) 

Penjelasan 

i^jS & ifpl oilif IS) : Apabila seorang 
wanita menginfakkan hasil kerja suami untuk 
orang-orang yang menjadi tanggungan suami 
dan tamu-tamu suami. 

jc- : Perintah tegas suami terkait nafkah 
tersebut. 


362 



MACAM-MACAM SEDEKAH DAN 
AMAL KEBAJIKAN 

HADITS KE-606 

J \y») c)l ‘Aic- 4JJI (S&J » jijSi ^1 -VT 

*■ “i» 

jSsf £• * 5 ® sta j* <i)i 

4^1 Ilf. G dil oljil j* 4 jI jlx*« ^ 

& cp> V&\ 5 ^ ,>* * 5 »- 

V? i f (j£^ J*' & $ C/*J 

f 1 5 i* ^ j *^ 1 J*' i? 6 ^ Cr*j 

f 1 5 i ? Ja* & 6 ^ Jr*j •g©* 

aSjL^JI 

* 

\j cif till J=J jtf jui 

& y! 5 $' i* cr“ ^ ^ Ji*j 




iUs ^ £>l cf -aj Jjl 

ffe 5 i^ 6 {jy^jL 2 :j\l 

(i ft «jl« aU 0^0^ <-»Vj t :^j*o)l <_>hS” f* <_Sjlidl A^>1) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Barang siapa 
yang menginfakkan dua hartanya yang 
berpasangan di jalan Allah, maka ia akan 
diseru dari pintu-pintu surga, 'Wahai Abdullah, 
inilah kebaikan (dari apa yang kamu 
amalkan).' Barang siapa termasuk orang 
yang selalu menegakkan shalat maka ia akan 
dipanggil dari pintu shalat. Barang siapa 
termasuk orang-orang yang berjihad maka ia 
akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa 
termasuk orang-orang yang mengerjakan 
puasa maka ia akan dipanggil dari pintu ar- 
Rayyan. Dan Barang siapa termasuk orang- 
orang yang gemar bersedekah maka ia akan 
dipanggil dari pintu sedekah.' 


Lantas Abu Bakar Ash-Shidiq m berkata, 
'Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, 
wahai Rasulullah. Apabila seseorang 
dipanggil dari pintu-pintu yang ada itu 
merupakan sebuah kepastian, maka 
mungkinkan seseorang akan dipanggil dari 
semua pintu tersebut?' Beliau ^jj menjawab, 
'Benar, dan aku berharap engkau termasuk 
di antara mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Pintu 
surga Ar-Rayan adalah untuk orang-orang 
yang berpuasa (122)) 

penjelasan 

gU-jj Jlit : Dua barang apa saja, dua 
barang sejenis atau serupa, riwayat marfu’ 
menjelaskan dua barang ini, yaitu dua unta, 
dua kambing, dua keledai, dua dirham. 

jZ- lii : Termasuk salah satu kebaikan, 
maksudnya bukan afal tafdhil, dan tanwin 
di sini untuk mengagungkan. di! Q : Aku 
menjadikan ayahku sebagai tebusan. 

XxxA> Cji Cri & > Cr» & j* : 0ran 8 Y^g 

dipanggil melalui semua pintu tersebut 
tidaklah mendapatkan bahaya, justru 
mendapat penghormatan dan kemuliaan. 


HADITS KE-607 


Sli •' S* + Sit . , ^ t» m 7 * 9 ** 

<AJLt AUl lio — *V 

•A " “ "J" 

4 giyj ,$\ : j\i «fLj tin 

J3 toll iiji- Zjji- olcO 4jdl 

(5jJ S £ jSt ilb till jpj u; : :>u J\l pi 

yrji till & jlSS *3* 

0j=u Jl 

* j.iOl <_jL rV i-jIsS' 01 :<j 


363 



Abu Hurairah a® meriwayatkan dan Nabi 
, beliau bersabda: "Barang siapa yang 
menginfakkan sesuatu yang berpasangan 
di jalan Allah, maka penjaga surga akan 
memanggilnya, setiap pintu ada penjaganya, 
yakni dengan berseru, 'Kemarilahl'" 

Abu Bakar berkata "Wahai Rasulullah, itulah 
orang yang tidak akan rug! dan sengsara " 
Nabi sg£ pun bersabda, "Sesungguhnya aku 
berharap kamu termasuk di antara mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kltab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan berinfak di 
jalan Allah (37)) 


- Penjelasan 

ytt J : Maksudnya penjaga-penjaga setiap 

pintu, ini namanya susunan kata yang dibalik. 
ji it : Dengan lam dhammah dan sukun, 
ini bukan tarkhim (pembuangan huruf atau 
suara akhir), karena kata ini hanya digunakan 
dengan lam sukun, andaikan tarkhim tentu 
lam-nya berharakat fathah atau dhammah. 
Sibawaih menjelaskan, ini bukan tarkhim, 
tapi sinah yang sering digunakan dalam bab 
nida' (panggilan), dan kadang digunakan 
di luar bab nida' (panggilan). Bani Asad 
menggunakan kata ini untuk kata tunggal, 
ganda, dan jamak, juga mu’annats dengan 
satu kata, selain mereka menggunakan kata 
ini untuk kata ganda, jamak, dan mu’annats; 
ya fulan, ya fulun, ya fulah, ya fulatan, 
ya fitlat. Fulan dan fulanah adalah kiasan 
untuk orang lelaki dan perempuan, jika kata 
ini digunakan bukan untuk orang, maka 
kata yang digunakan adalah; al-fulan dan 
al-fulanah. Suatu kaum menyatakan, fill 
adalah tarkhim dari kata fulan, nun dibuang, 
alif juga dibuang karena berharakat sukun, 
lam di- fathah dan di- dhammah menurut 
dua pendapat dalam tarkhim. Demikian 
penjelasan Ibnu Atsir. : Kemarilah. 4s H 
ills- : Tidak apa-apa baginya untuk masuk 


melalui suatu pintu dan membiarkan pintu 
lain. 


ANJURAN BERINFAK DAN MAKRUH 
UNTUK MENGHITUNG-HITUNGNYA 


HAD ITS KE-608 

&>j 5i .vile- ;C.t -va 
% juft :j\l aiii &\ 

dLJlC' <U)I (JiyA * J 4JJ1 


Asma' & meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Berinfaklah kamu dan jangan 
menghitung-hitungnya (pelit), sebab nanti 
Allah akan memperhitungkan (menyempitkan 
rezeki-Nya) untukmu. Dan janganlah kamu 
(menutupi) menyimpan, sebab nanti Allah 
akan menutup rezekimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Hadiah wanita untuk selain suaminya (15)) 

Penjelasan 

S : Ihsha' adalah majaz untuk arti 
mempersempit karena menghitung sesuatu 
mengharuskan untuk mempersempit. 
Kemungkinan, kata tersebut berasal dari 
kata hashr yang berarti mencegah. S 

Janganlah engkau menyembunyikan 
sesuatu di dalam wadah, maksudnya 
sumber rezeki berkaitan dengan nafkah 
yang terus diberikan, rezeki berhenti ketika 
nafkah dihentikan, maka janganlah engkau 
mencegah lebihan rezeki sehingga kau 
terhalang dari sumber rezeki, demikian 
halnya jangan mempersempit nafkah, 
karena mempersempit nafkah hanya untuk 


364 



disimpan. : Dengan memutuskan 

berkah dan mencegah tambahan. 


ANJURAN BERSEDEKAH MESKI 
HANYA SEDIKIT DAN JANGAN 
MENAHAN YANG SEDIKIT 
KARENA REMEHNYA 


HAD1TS KE-609 

<, • j ? > • 

tgh (f- Alii o j»j* -V* 

y oOlSl SU3 U :jvl «fLj j* 

;li» ,^-^i jjj 

<LA\ uL > :<JU ukf o> ^ <^>l) 

(Ifelc 


Abu Hurairah ® meriwayatkan dari Nabi 
H, beliau bersabda: "Wahai wanita-wanita 
muslimah, janganlah seorang tetangga 
menganggap remeh untuk memberi hadiah 
kepada tetangganya meskipun hanya kaki 
kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hibah" (51), Bab: 
Keutamaan dan anjuran hibah (1)) 

Penjelasan 

ollLLiil iUj u : Nisa' dengan hamzah 
didhammah sebagai munada mufrad yang 
diberi alif dan lam, al-muslimat sifat kata 
nisa', sehingga di-ra/a-kan secara lafal, dan 
di-nashab-kan secara mahall, juga boleh 
difathah sebagai munada mudhaf, sementara 
al-muslimat sebagai sifat bagi maushuf 
yang dibuang, perkiraannya demikian; ya 
nisa'ut thawa’if, atau ya nisa'un nufus al- 
muslimat, untuk menghindari penyandaran 
maushuf pada sifat Si : Jangan 

menyepelekan hadiah yang diberikan kepada 
tetangga. 


A1 : Tulang yang sedikit dagingnya. U ntuk 

unta, farsan adalah tempat kuku, dan kadang 
disebut untuk kambing secara majaz. Kata 
ini mengisyaratkan pada penekanan untuk 
menghadiahkan sesuatu yang tidak seberapa 
dan menerima hadiah tersebut, tanpa 
memandang benda yang diberikan, dimana 
dalam hadits ini disebut tulang pada kuku 
unta yang menurut kebiasaan tidak diberikan 
sebagai hadiah. Artinya, janganlah seorang 
tetangga menolak hadiah yang diberikan 
tetangganya karena sedikit. Sebaliknya, 
tetangga harus memberikan sesuatu pada 
tetangganya meski hanya sedikit, ini lebih 
baik dari pada tidak sama sekali. Ketika 
sesuatu yang sedikit dilakukan secara terus- 
menerus, akan menjadi banyak. 


KEUTAMAAN BERSEDEKAH SECARA 
SEMBUNYI-SEMBUNYI 

HADITS KE-610 
. * 

<», -*■ + jit. ' „ f f ^ 

^ill qC- <U)| yl -IV 

^ :J\S «fLj && \fc> 
ilij ftf j\ :&)? \ jfc S $ Jfc 

(aJia aJlC’ (4jJl 

$1 jul .jcfrj ^4 ois J4.jj 

jjuS S js. j&f ji-jj Jvi-i 

isJU- an jfS jijj £& u Ais, 


...U ^ l y. i_j\j rl iiQ\ ulsT V 

(,i>-V....M Jja ij 


365 



Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beliau bersabda: "Tujuh golongan manusia 
yang akan mendapat naungan Allah pada 
hari yang tidak ada naungan kecuali hanya 
naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, 
seorang pemuda yang tumbuh kembang 
dengan selalu beribadah kepada Rabbnya, 
seorang laki-laki yang hatinya senantiasa 
terikat dengan masjid, dua orang laki-laki 
yang saling mencintai karena Allah yang 
mana mereka bertemu dan berpisah karena 
Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat 
zina oleh seorang wanita kaya dan cantik 
namun ia berkata, 'Sungguh, aku takut 
kepada Allah', seseorang yang bersedekah 
dengan sembunyi-sembunyi sampai-sampai 
tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
telah diinfakkan oleh tangan kanannya, 
dan seorang laki-laki yang berzikir kepada 
Allah seorang diri hingga kedua matanya 
meneteskan air mata." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (10), Bab: 
Keutamaan orang yang menunggu shalat di 
dalam masjid dan keutamaan masjid (36)) 

- - Penjelasan 

jib ^ : Di bahwa naungan arasy, seperti 
lentera-lentera di masjid, karena sangat 
mencintai masjid meski jasadnya berada di 
luar masjid. Kata ini digunakan sebagai kiasan 
menanti waktu-waktu shalat, sehingga ketika 
usai mengerjakan suatu shalat di masjid dan 
keluar dari masjid, ia sudah menantikan 
waktu shalat berikutnya agar kembali shalat 
di masjid. 

jIAc lilii-j : Bertemu atas dasar cinta karena 
Allah. && \jjl5j : Yaitu cinta mereka berdua 
terns berlanjut karena Allah hingga kematian 
memisahkan keduanya, cinta keduanya tidak 
terputus karena harta dunia. : Asal usul, 
kehormatan, atau harta benda. : Sedekah 
sembunyi-sembunyi. 


SEDEKAH YANG PALING UTAMA 


HAD ITS KE-611 
W'k a \\\ .1 *. 


3 i 


pl>- 4Ul (ffOj *j!j* 

\j :JUi jl J>j 

jiis !>>» jL&f tfoJdl $ 

syZt 

o^aJ cis oilj bi ji- jfli S/j 

0 0 
(J— Sait <— n 


Abu Hurairah m berkata, "Ada seorang laki- 
laki datang menemui Nabi jjg dan bertanya, 
'Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang 
paling besar pahalanya?' Beliau menjawab, 
'Kamu bersedekah pada saat kamu dalam 
keadaan sehat dan sangat menginginkan 
harta; takut menjadi miskin dan berangan- 
angan menjadi orang kaya. Karenanya, 
janganlah kamu menunda-nundanya 
sampai ketika nyawamu telah sampai di 
kerongkongan, kamu pun berkata: Untuk si 
fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal 
harta itu telah menjadi miiik si fulan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Sedekah apakah yang paling utama (11)) 

Penjelasan-- 

of : Bahwa engkau bersedekah, kata 
ini berada di posisi rafa' sebagai khabar 
mubtada' yang dibuang. <-Jj : 

Syuhh lebih umum dari bakhil, bakhil sering 
kali digunakan untuk beberapa hal saja, 
sementara syuhh bersifat umum sebagai 


366 



sifat yang melekat. Makna hadits; sifat kikir 
mendominasi seseorang saat berada dalam 
kondisi sehat. Ketika saat itu seseorang 
bersikap murah hati dan bersedekah, berarti 
niatnya tulus dan besar pahalanya. Berbeda 
dengan orang yang hendak mati, merasa 
putus asa untuk terus hidup, dan tahu harta 
benda miliknya akan berpindah tangan ke 
orang lain, jika ia bersedekah pada saat itu, 
nilai sedekahnya kurang jika dibandingkan 
dengan sedekah dalam kondisi sehat, kikir, 
besar harapan panjang umur, dan takut 
mis kin. 

0*3' Jife : Engkau mengharapkan kaya. 

oil: : Ruh telah sampai kerongkongan, 
kata "ruh” tidak disebut di sini, karena sudah 
disebutkan oleh petunjuk rangkaian kata. 
Maksudnya, ketika ruh sudah mencapai 
kerongkongan, karena ketika ruh sudah 
sampai kerongkongan, wasiat dan sedekah 
seseorang tidak sah, juga segala tindakannya 
menurut kesepakatan. Hulqum adalah aliran 
nafas di tenggorokan. 


TANGAN DI ATAS LEBIH BAIK 
DARI PADA TANGAN DI BAWAH 

HADITS KE-612 

jjlj of ^ o5' 

(jajuM Jp JaJ «J\J (pi hj <uic. 4)1 4)1 

d£3i ig\ jfisiag Uil}\ J^lj 

cliiUii diji « Jilii xii of 


(jji- *^1 <Uju 0 *51 \A :»lSjjJl »— >lsS" ft 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasuiullah ketika berada di atas mimbar, 
beliau bersabda yang di antaranya beliau 
menganjurkan orang kaya untuk bersedekah, 
orang fakir untuk menahan din dari meminta, 
dan mencela tindakan meminta-minta, 
"Tangan di atas lebih baik daripada tangan 
di bawah. Tangan di atas adalah yang 
bersedekah dan tangan di bawah adalah 
yang meminta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada kewajiban bersedekah kecuali orang 
yang kaya (18)) 


Penjelasan • - - - 

: Jumlah fi’liyah haliyyah, yaitu 
mendorong orang berkecukupan untuk 
bersedekah. J&J)i : Mendorong orang fakir 
untuk menahan diri dari meminta-minta. 

: Mencela meminta-minta. 


HADITS KE-613 

0 ^ ‘Aie. <u)l Ofj f\y> gj -ivr 

: jll aIa 5i)l ^31 

iSju^ll Joy 0*i Ijal} xJl of 

0°j ‘AOl o*j O^ 

t * *•» 4 " 

4)1 ajJO 

_yj)» &JU£> ljIj \A ujUS" tt 


Hakim bin Hizam ss meriwayatkan dari Nabi 
$g, beliau bersabda: 'Tangan di atas lebih 
baik daripada tangan di bawah. Mulailah 
dengan (bersedekah kepada) orang-orang 
yang menjadi tanggunganmu. Sedekah 
yang paling baik adalah dari orang yang 
sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). 


367 



Barang siapa yang menjaga dirinya dari 
hal yang haram dan meminta, maka Allah 
akan menjaganya. Dan Barang siapa yang 
berusaha mencukupkan dirinya maka Allah 
akan mencukupinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada kewajiban bersedekah kecuali orang 
yang kaya (18)) 


Penjelasan 

diil jjl : tangan yang berinfak, jilll Jdi : tangan 
yang meminta, SyZ cri U'j : yaitu orang- 
orang yang menjadi tanggungan nafkahmu, 
kemudian jika ada lebihnya, berikan pada 
orang lain. ‘Ala ar-rajulu 'iyalahu artinya 
seseorang memenuhi kebutuhan orang- 
orang yang menjadi tanggungannya, seperti 
makanan, pakaian, dan lainnya. 

: artinya sedekah terbaik 
adalah yang menyisakan kecukupan bagi 
orang yang bersedekah setelah bersedekah, 
perkiraanhadits inidemikian; sedekah terbaik 
adalah yang menyisakan kecukupan yang 
menjadi tumpuan orang yang bersedekah 
untuk memenuhi segala kepentingan dan 
kebutuhannya, kata zhahr kadang disebut 
untuk memuaskan dan memberikan 
keleluasaan bagi perkataan, seakan sedekah 
yang bersangkutan bersandar pada punggung 
yang kuat dari harta, kata ghina disebut 
dalam bentuk nakirah untuk mengagungkan. 

lJujCL A jij : yaitu meminta untuk dijaga dari 
yang haram dan meminta-minta, Jill iLi : ia 
akan menjadi orang yang menjaga diri. 

Jill Aiij : yaitu meminta kepada Allah 

penjagaan diri dan kecukupan, Allah akan 
memberikan permintaan itu padanya. 


HAD ITS KE-614 


: j\i tiifr 4&1 p&S- -1M 

«gU£& ji\ sSL 

•Jtf p < gisefs *d L p 40^(3 is!L p 

* • • t * 't -A* . ? 1 i-u 4 5 1 > 

j$ $ iljd p ^ 

d&o tfh £\ J&ij u; ciii ^ jii 

ddli jjili j£. Jiu 

'll »* •" ji.i . ^ • •** ,4{ 

J1 JfrJU t-Ufr 4JJl Jjl jbo 

' “ ” „<» • ’ 

^ ? | ^ A * * A *T -* 1 ® ^ f t "t, 

tpUa»ll 

ilj ££ 5? 46 .Juki) il£$ tie 4 &I 

jyJl G j\ :_£e. JiS 

» I ** * | 

•ajo j*lyl t>? bji (*k eJL> ^ O' 

(SJaJLI 


Hakim bin Hizam m berkata, "Aku pernah 
meminta sesuatu kepada Rasulullah ^3 lalu 
beliau memberiku. Kemudian aku meminta 
lagi, dan beliau memberiku. Kemudian aku 
meminta lagi, dan beliau memberiku lagi. 
Kemudian beliau bersabda: 'Wahai Hakim, 
sesungguhnya harta itu (laksana buah- 
buahan) yang hijau lagi manis. Barang 
siapa yang mencarinya dengan kebaikan 
jiwanya maka ia akan diberi keberkahan di 
dalamnya. Namun, barang siapa mencarinya 
dengan penuh ketamakan maka ia tidak 
akan diberi keberkahan di dalamnya, seperti 


368 



halnya seseorang yang makan namun tidak 
kenyang-kenyang. Tangan di atas lebih baik 
daripada tangan di bawah/" 

Hakim berkata, "Lalu aku berkata, 'Wahai 
Rasulullah, demi Zat yang telah mengutusmu 
dengankebenaran.akutidakakanmengambil 
sesuatu pun dan seseorang sepeninggalmu 
hingga aku meninggal dunia.'" 

Abu Bakar pernah memanggil Hakim 
untuk diberi sesuatu namun ia enggan 
menerima pemberian dari Abu Bakar. Umar 
sss juga pernah memanggil Hakim untuk 
diberi sesuatu namun Hakim enggan untuk 
menerima darinya. Maka Umar pun berkata, 
"Sesungguhnya aku bersaksi kepada kalian, 
wahai kaum Muslimin, tentang Hakim, 
bahwa aku pernah menawarkan kepadanya 
hak dirinya dari harta fai ini namun ia 
enggan mengambilnya. Sungguh, Hakim 
tidak pernah mengambil sesuatu pun dari 
seseorang sepeninggal Rasulullah 3 ^ hingga 
ia meninggal dunia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Menjaga diri dari meminta-minta (50)) 

Penjelasan 

jdt lii ' Dalam hal keinginan, 
kecenderungan, dan ketamakan jiwa, harta 
Iaksana buah-buahan yang (indah) di 
hadapan mata, (manis) rasanya, masing- 
masing di antara kedua ini dicari secara 
tersendiri, lantas bagaimana jika keduanya 
menyatu. 

531^ : Yaitu tanpa ketamakan untuk 
mendapatkannya, atau dengan kemurahan 
hati orang yang memberi. 

jjiS : Yaitu mendapatkan harta karena 
keinginan, ketamakan dan ambisi jiwa. 

fell % tiilT : Seperti rasa lapar dusta, yang 

disebut sebagai lapamya anjing, semakin 
banyak yang dimakan, semakin ia merasa 


lapar, sehingga tidak pernah merasa kenyang 
dan makanan tidak membawa guna. 

fjuf S : Aku tidak mengurangi, raza’tuhu 
artinya aku mengurangi sesuatu, makna 
asal kata ini adalah kurang, makna hadits; 
aku tidak akan menerima sesuatu pun dari 
siapapun setelahmu. : Harta benda milik 
orang-orang kafir yang didap atkan kaum 
muslimin tanpa melalui perang ataupun 
jihad. Fai’ makna asalnya kembali, seakan 
pada dasamya harta tersebut milik orang- 
orang muslim, lalu kembali lagi kepada 
mereka. 


LARANGAN MEMINTA-MINTA 


HADITS KE-615 


^ a,. * * ** c , - * ' * ■- 

4 JJ 1 £0 : Jld lAjjbta -1\0 

• Ml ' ji.i * • - (li' " 

[X 44AAJ I Ijjp. <0 Sji {jA JjJL> tjju . IJ Ut 

vjrt &\j u? di5 

y h d)i J\ £ tgS tifi\ 

i I I • ( •f*' 5 

I *j Jiji oU vr IjJdJI x 


Mu'awiyyah berkata, "Aku mendengar Nabi 
ig bersabda: 'Apabila Allah menghendaki 
kebaikan pada seseorang maka Dia 
memahamkan perkara agama kepadanya. 
Aku hanyalah yang pembagi-bagi 
(penyampai wahyu) dan Allah jugalah yang 
memberi (pemahaman). 

Umat ini akan senantiasa tegak di atas 
perintah Allah (agama dan kebenaran). 
Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak 


369 



HAD ITS KE-616 


akan dapat mencelakai mereka hingga 
datang keputusan Allah " 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmu" (3), Bab: Barang 
siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada 
dirinya maka Allah memahamkan ia dalam 
masalah agama (13)) 

Penjelasan 

I \j£- : Yaitu seluruh kebaikan, atau kebaikan 
besar, kata khair disebut dalam bentuk 
nakirah untuk menunjukkan makna umum, 
karena nakirah dalam rangkaian syarat sama 
seperti nakirah dalam rangkaian nafi, atau 
nakirah di sini untuk makna mengagungkan. 

K : Makna asli fiqh adalah pemahaman, 
faqihar rajulu yafqahu fiqhan artinya 
seseorang memahami dan mengetahui, 
faquhar rajulu artinya seseorang menjadi 
faqih dan alim, kebiasaan menjadikan fiqh 
khusus untuk ilmu syariat dan secara khusus 
lagi terkait ilmu furu', kata fiqh di sini lebih 
baik diartikan sebagai pemahaman, agar 
mencakup semua ilmu agama. jLii ut Ui) : 
Menyampaikan wahyu kepada kalian tanpa 
mengkhususkan sebagian saja di antara 
kalian, &\} : Allah-lah yang memberi 
pemahaman kepada masing-masing 
di antara kalian sesuai kehendak-Nya, 
perbedaan tingkat pemahaman di antara 
kalian semata berasal dari-Nya. kadang ada 
sebagian sahabat mendengar suatu hadits, 
namun ia hanya memahami sisi zhahirnya 
saja, sementara sahabat yang lain, atau 
generasi berikutnya, atau generasi berikutnya 
lagi mendengar hadits itu lalu mampu 
menyimpulkan banyak permasalahan- 
permasalahan. Ini karunia Allah yang Ia 
berikan kepada siapa yang Ia kehendaki jc 
Jbi : Sesuai agama yang benar. 


SIAPAKAH ORANG MISKIN? 


5? &\ dJji- -ini 


o&Iji = j\l cj iLj aIE &\ & 

iliUi tly chilli Jp OjJsj ^jJl 

H Ji o^!5 ;^!5 

ti, *7 - • ; > » . > ' 

J J cAJlC' jXflXS 4 j jhuu ij lAXJU ( J-t Jd~ 

jl ‘4 

Nl «Al Jji <_jU r o ti 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Orang miskin itu 
bukanlah orang yang berkeliling meminta- 
minta kepada manusia, yang kembali (pergi) 
karena diberi satu dua suap makanan dan 
satu dua butir kurma ia pergi. Tetapi orang 
miskin ialah orang yang tidak mendapatkan 
sesuatu yang dapat mencukupinya, atau 
orang yang kondisinya tidak diketahui 
sehingga ia diberi sedekah, dan juga tidak 
meminta-minta kepada manusia. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta’ala: "Mereka tidak meminta kepada 
orang secara mendesak" (35)) 

- Penjelasan - - 

JUJ : Orang yang benar-benar miskin, 
CJu : yaitu tidak memiliki sesuatu 

untuk mencukupi keperluannya. 

ij Sj : Kondisinya tidak diketahui. 

J itSII Jill* : Hadits ini menjadi dalil 

sal ah satu kemungkinan makna firman Allah 
Swt., "Mereka tidak meminta kepada orang 
secara mendesak." (Al-Baqarah: 273) Makna 
hadits menafikan meminta-minta secara 
mutlak. Ada yang berpendapat, kata yaqumu 
menunjukkan meminta secara mendesak, 


370 



sehingga hadits ini tidak menafikan meminta- karena orang yang meminta-minta adalah 
minta secara mutlak. Meminta dengan orang yang menghinakan wajahnya sendiri. 

mendesak, itulah yang disebut ilhaf. - 


MAKRUHNYA MEMINTA-MINTA 
KEPADA ORANG LAIN 


HADITS KE-617 

jijjl jg U :jd^j *2* jll : jlS 

3. (J*^ Jj*' 

."l 4-.' 

(£■**/* 

,j<AiU JL. i-jUS* fl : j 

(l/£su 


Abdullah bin Umar S3 berkata, "Nabi ^ 
bersabda: 'Akan senantiasa ada orang 
yang suka meminta-minta kepada orang 
lain hingga pada hari Kiamat. Kelak ia akan 
datang dalam keadaan tak ada sepotong 
daging pun di wajahnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (34), Bab: Orang 
yang meminta orang lain secara berlebihan 
(52)) 

- Penjelasan 

JAUi . JLs : Meminta-minta untuk 

memperbanyak harta padahal ia memiliki 
kecukupan. 

pi j+i-j £ : Semua wajahnya tulang, 

tidak ada kulitnya, maz'ah adalah potongan 
daging atau daging busuk, wajah secara 
khusus disebut sebagai hukuman setimpal, 


371 



HADITS KE-618 


j\5 : jll &\ -1M 

^ $ :fLj ^ *» 4AJI Jfcij 

\^\ jfo 5? ^ ^ jp fcji ^ ju. i 

* 

> ** * ^ ,{ o ->*? 

^ X iLa J a I 3 

* v » < •• 

AJUfrj J*-j]l <_ — S' V L No :^J| rt tSjUJJ ^i-t) 

(ftJUj 


yang lebih fakir dariku.' Beliau bersabda, 
Terimalah. Apabila sebagian dari harta 
ini mendatangimu sementara kamu tidak 
menginginkannya dan tidak memintanya, 
maka ambillah. Adapun yang tidak seperti 
itu (yang tidak mendatangimu dan kamu 
berkeinginan kepadanya) maka janganlah 
kamu menuruti hawa nafsumu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Seseorang yang Allah beri sesuatu tanpa 
meminta dan tidak berlebihan (51)) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 'Seorang dari kalian memanggul 
seikat kayu bakar di atas punggungnya itu 
lebih baikdaripada ia meminta-minta kepada 
orang lain, lalu orang lain itu memberi atau 
menolaknya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Usaha seseorang dan pekerjaan yang 
dikerjakan dengan tangannya (15)) 


Penjelasan 

Jjc dilj : Tidak tamak. Jsyra/maksudnya 
memanggU seseorang untuk mengambil 
sesuatu darimu, sementara engkau tidak 
menginginkan dan tidak tamak terhadap 
benda tersebut. S U} : Dan jika tidak seperti 
sifat ini, yaitu jika yang dipanggil tidak datang 
dan engkau menginginkan barang tersebut. 


BOLEH MENERIMA PEMBERIAN 
TANPA MEMINTA DAN 
MENGINGINKANNYA 

HADITS KE-619 

$&> 

:j/l3 SUu!t ^ jdij &\ 4)1 

lil dx>- :JliI jj* y 4a£-l 

Jjlil) )ij js- c«jl 3 JUJi I jjD y 

<iL < *Ai A&yJ (2 Uoj (»JL9id 
o> ft A»^i-() 

(^^ JS- 


MAKRUH TAMAK TERHADAP DUNIA 


HADITS KE-620 


m ft* f* | a ^ ^ ^ f f t 0 

<U)l <%; -tf* 

* m * 


> . ^ - . 


: Jjju 4-lfr 4)1 4)1 ^ 

UjaII uil S 

^ t->L 0 jJI <— >1^* AN : j (jljUJt Aj-^i-t) 

£ 4 J) .dll jJLC-1 


J • - 


Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 'Hati orang tua akan 
tetap kuat dalam dua hal: cinta dunia dan 
panjang angan-angan (umur)/" 


Umar ass berkata, "Rasulullah pernah 
memberiku sesuatu, namun aku katakan 
kepada beliau, 'Berikanlah kepada orang 


372 



(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Barang siapa yang usianya mencapai 
enam puluh, sungguh Allah telah memberinya 
uzur kepadanya (5)) 

- ■ Penjelasan - 

vSU. : Maksudnya kuat. j : Dua sifat. 

Vliill £ : Cinta harta. J ‘jfo : Ingin panjang 

umur. 


HADITS KE-621 


J\3 :JVl til ft 4 J 0 I 

ft S? jW *5* 

^U3i j>j juii di =o£5» ^ 

Jloj ix-i ^1, <_>U 0 : jU jJl A\ : j 

(j-jJI j aJ} 4J1II jlc-? 


> 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
besabda: 'Anak Adam akan semakin tumbuh 
dewasa dan semakin besar pula dua ha! 
bersamanya: cinta harta dan panjang umur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81 ), 
Bab: Barang siapa yang usianya mencapai 
enam puluh, sungguh Allah telah memberinya 
uzur kepadanya (5)) 


<0fe|5 ^ jj£=u < 3 ! }j* UjI} ^Sl 


6u= y jp &\ lijfej <6$i \ ;a $j 

(tJUll o jA L* :jlj jll *»^>!) 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: 'Seandainya anak 
Adam memiliki sebukit emas, pasti ia akan 
senang jika memiliki dua bukit emas. Dan 
tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali 
tanah, dan Allah menerima tobat dari siapa 
saja yang bertobat. 10 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81 ), 
Bab: Menjaga diri dari fitnah harta (10)) 

Penjelasan 

oK>i\j : Dua lembah emas. 

4»\5 j; jp Jit : Artinya, anak Adam 
diciptakan dengan watak mencintai harta, 
berusaha untuk mendapatkannya, dan tidak 
pemah puas dengan harta, selain mereka 
yang dijaga Allah dan diberi pertolongan 
untuk menghilangkan sifat ini dari dirinya, 
dan alangkah sedikit orang seperti ini, 
sehingga C& £ j£ ilsl diletakkan pada 
posisinya yang tepat, untuk mengesankan 
sifat cinta harta adalah sifat tercela, seperti 
dosa, dan sifat ini bisa dihilangkan. Namun 
semuanya memerlukan pertolongan dan 
bimbingan Allah. 


SEKIRANYA ANAK ADAM MEMILIKI 
DUA BUKIT (EMAS), IA MASIH AKAN 
MENGINGINKAN YANG KETIGA 


HADITS KE-622 

tiJS- 4JJl dUUa -Vf 

5i jJ :Jvl tfhj & &\ J6 &\ iilj 


10 Makna 'Dan Allah menerima tobat dari siapa saja 
yang bertobat,' adalah anak Adam itu diciptakan 
dengan tabiat mencintai harta dan terus berusaha untuk 
memperolehnya. Manusia tidak akan merasa puas dengan 
harta kecuali orang*orang yang dilindungi oleh Allah dan 
diberi petunjuk untuk menghilangkan tabiat tersebut dari 
dirinya. Namun jumlah mereka sangat sedikit. 

Oleh karena itu, Allah menempatkan kalimat ‘Dan Allah 
menerima tobat dari siapa saja yang bertobat,' pada tempatnya 
bertujuan untuk memberitahukan bahwa tabiat tersebut 
mengandung ketercelaan dan berialan di atas ialan dosa. 
Namun, itu semua sangat memungkinkan untuk dihilangkan. 
Tentu semua itu dengan petunjuk dan arahan dari Allah eat . 


373 



HADITS KE-623 


JjJb 4Ul (jjillfr ^jI -MY 


5^ jJ JjA) pSij <uif- 4JJ| ^ Cam 

&i V 3 «tt j&*J JU •*? ofe!3 f 51 ^ 
615 ^jp&l o&j joT gjl J> 

( JUli Jjsi { Ji> U oU V : Jli jH i_>bS” A> :j (JjUiJI <*-^».t) 


Ibnu Abbas !3 berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda: 'Seandainya anak Adam 
memiliki dua bukit harta, pasti ia ingin 
memperoleh bukit yang ketiga. Tidak ada 
yang bisa memenuhi perut anak Adam selain 
tanah. Dan Allah menerima tobat dari siapa 
saja yang bertobat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Menjaga diri dari iitnah harta (1 0)) 


Penjelasan 

^iil jjilJ : Yaitu yang sejati. jgA\ \j& jc. : ‘ Ardh 
adalah segala barang-barang dunia yang 
dimanfaatkan selain emas dan perak. Abu 
Ubaid mengartikan segala barang, yaitu 
apapun selain hewan, rumah, dan harta, 
dan apapun yang ditakar dan ditimbang. 
Maksudnya, orang kaya sejati bukanlah 
orang yang banyak harta, karena kebanyakan 
orang yang diberi keleluasaan harta beda 
tidak merasa puas dengan harta yang ada, 
ia berusaha sekuat tenaga untuk menambah 
harta tanpa perduli dari mana datarignya, ia 
seakan miskin karena sangat rakus. 

(jJ&l Jjil j£=J : Yaitu orang kaya sejati yang 

terpuji adalah kaya jiwa dengan apa yang 
diberi, menerima semuanya dengan rela hati, 
tidak tamak untuk menambah, dan tidak 
mendesak dalam mencari. 


HAKIKAT KAYA 

HADITS KE-624 


Jii Jill Vj-j. $ -m 
& Jtil JX :j\3 p 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi gjg, 
beliau bersabda: "(Hakikat) kaya itu bukanlah 
karena banyak harta, namun hakikat kaya 
adalah kaya hati." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81 ), 
Bab: Orang kaya yang sejati adalah orang 
yang kaya jiwa (15)) 


KHAWATIR TERHADAP KEMEWAHAN 
DUNIA 


HADITS KE-625 


: J15 <ioA>« -Mo 

uiU-l U yS 1 5| :pu»J aJl& 4JJl 

: J 4 l uejS' 9 5 ? X? ^ 

$ Ji \fc $ % :JV| 

cfLj &\ jiju jdi 


• « * * » „ 


5* fc. p <3*, Z\ &£ j£. 

jji jli U? :JV 5 jglfjl 5:1 : jOl 
<jt> S/ :Jli tiilJi 5o- JlaJ 

X oi3 5! ^!i 

cJLL> jt UjI> cJj' 


374 



o&l bi 

oS\ft ju tcJGj dJaJoj O}o-ll jilLtil 

<J* ;!*.? ^ 4jU. jdi 5ij scJ^U 

JM oJo-1 ytj ijA AjjxJ] pjUJ iJUt- £ ijuajj 

• jbj fj* jj^s t* <_iU V : jlj jll ljIiS" M <»-p-t) 

(Its* Vjj-Jl 


Abu Sa'id Al-khudri m berkata, "Rasulullah 
5 § bersabda: 'Sesungguhnya sesuatu yang 
paling seringkali aku takutkan menimpa kalian 
adalah berkah bumi yang Allah keluarkan 
untuk kalian.' Beliau ditanya, 'Apakah berkah 
bumi itu?' Beliau menjawab, 'Perhiasan 
dunia.' Seseorang bertanya kepada beliau, 
'Apakah kebaikan itu dapat mendatangkan 
keburukan?' Rasulullah jgjj pun terdiam 
untuk beberapa saat, sampai-sampai kami 
mengira (wahyu sedang) diturunkan kepada 
beliau. Lantas beliau mengusap keningnya, 
dan kemudian bertanya, 'Mana orang 
yang bertanya tadi?' Orang yang bertanya 
menjawab, 'Saya.'" 

Abu Sa'id berkata, "Kami pun memuji orang itu 
ketika tahu pertanyaannya (menjadi sebab) 
munculnya (sabda Nabi). Beliau bersabda: 
'Kebaikan itu hanya akan mendatangkan 
kebaikan. Sungguh (kesenangan terhadap) 
hart a dunia ini laksana (buahan-buahan 
yang) hijau dan manis. Dan setiap sesuatu 
yang ditumbuhkan oleh musim semi akan 
mematikan akibat kekenyangan atau 
mendekatkan kepada kebinasaan, kecuali 
pemakan hijau-hijauan. la makan hingga 
ketika lambungnya telah melebar, ia pun 
menghadap matahari lalu buang kotoran dan 
kencing kemudian kembali lagi dan makan. 

Sesungguhnya harta itu terasa manis. Barang 
siapa yang mendapatkannya dengan 


cara yang benar dan meletakkan dengan 
cara yang benar pula, maka alangkah 
beruntungnya ia. Dan barang siapa 
mendapatkannya dengan cara yang tidak 
benar, maka ia ibarat orang yang makan dan 
tidak pernah merasa kenyang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" [ 81), 
Bab: Peringatan akan keindahan dunia dan 
berlomba-lomba di dalamnya (7)) 

Penjelasan 

£jJI •ji>j : Berasal dari zahratusy syajarah, 
yaitu bunga pohon, maksudnya di sini 
adalah segala jenis barang, benda, tumbuh- 
tumbuhan, tanaman, dan lainnya yang 
kebaikannya membuat manusia silau meski 
tidak ia tidak lama berada di dunia. 

Oil Xxf jJJ : Secara tekstual, mereka 
pada mulanya mencela si penanya kala 
mereka melihat Nabi terdiam, hingga 
mereka mengira ia telah membuat Nabi ^ 
marah, setelah itu mereka memuji orang 
tersebut kala mengetahui pertanyaan yang 
ia ajukan menjadi sebab faedah yang mereka 
dapatkan dari tutur kata Nabi 

jdl tie. CA : Hidup dengan harta 
terasa indah dalam pandangan mata, IjU- 
(manis) rasanya, atau maksudnya adalah 
menyamakan harta seperti sayuran indah 
dan manis karena harta benda mengandung 
perhiasan dunia. Harta yang dimaksud di 
sini adalah dunia, karena harta termasuk 
salah satu hiasan dunia, seperti yang Allah 
sampaikan dalam firman-Nya, “Harta dan 
anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia tetapi amalan-amalan yang kekal 
lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di 
sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. H (Al-Kahfi: 46). 

U : Yaitu judull artinya sungai kecil. 

jii : Hathab adalah perut membuncit 
karena banyak makan, habathat ad-dabbah 


375 



tahbatu habathan artinya hewan ternak 
mendapatkan padang rumput yang baik 
lalu makan dengan nikmat hingga pertunya 
membuncit dan mati. p& : Yaitu nyaris 
binasa, maknanya; membunuh atau hampir 
membunuh. iKTS) : Yaitu hewan-hewan 
ternak, orang rakus dunia disamakan seperti 
hewan-hewan ternak, karena hewan-hewan 
ini membuat lawan bicara suka mendengar 
segala kondisi tentang mereka, seperti 
bagaimana ketika digiring, digembala, dan 
hal-hal yang umumnya dialami manusia, 
seperti rasa jemu dan lainnya. : Sejenis 
rerumputan yang disukai dan sering dimakan 
hewan-hewan ternak. 

oliil iSl Ji : Yaitu kedua lambungnya. 
maksudnya perutnya penuh karena kenyang. 

: Hewan-hewan tersebut 
kemudian terserang demam hingga apa 
yang dimakan dikeluarkan dengan mudah. 

: Mengeluarkan kembali rerumputan 
yang dimakan yang ada di dalam perut, lalu 
ia kunyah lagi agar lebih lembut dan mudah 
dikeluarkan. cJsl! : Mengeluarkan kotoran 
dari perut, sarqain adalah kotoran, kata ini 
diarabisasikan dari bahasa Persia yang aslinya 
sarkin dengan kaf yang dibaca seperti jim. 
Demikian penjelasan Ahmad Muhammad 
Syakir dalam At-Ta’liq ‘ alal Mu’arrab karya 
Al-Jawaliqi. 0 X 3 : hewan tersebut merasa 
lega karena telah mengeluarkan kotoran dan 
air kencing, dan terhindar dari kematian. 

isle p : Ini berbeda dengan hewan lain 
yang tidak bisa mengeluarkan kotoran, karena 
perut membuncit akan cepat membunuhnya, 
jdl lli 5j3 : Yaitu kesenangan, kecenderungan, 
dan ketamakan jiwa terhadap harta laksana 
buah-buahan (hijau ranau) dalam 

pandangan mata, (manis) rasanya. 

V5 : Seperti rasa lapar palsu yang 

disebut sebagai lapamya anjing, semakin 
makan, ia semakan lapar, sehingga pada 
akhimya mati. 


Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah 
Muslim ; makna hadits; hiasan dunia yang 
kalian dapatkan ini tidak baik, tapi fitnah. 
Perkiraannya demikian; kebaikan hanya 
mendatangkan kebaikan. Hiasan dunia ini 
tidak baik, karena memicu fimah, persaingan, 
dan kesibukan hingga melalaikan antusias 
menuju akhirat secara sempuma. Setelah 
itu Nabi jS£jj membuat perumpamaan, 
beliau bersabda, "Sungguh, apa yang 
ditumbuhkan musim semi, akan membunuh 
dengan membuat perut buncit atau nyaris 
membunuh, kecuali (hewan ternak) yang 
memakan rerumputan hijau, " dan seterusnya. 
Makna hadits; tumbuh-tumbuhan dan 
tanaman musim semi membunuh hewan 
ternak karena membuat perut membuncit 
karena terlalu banyak makan, atau nyaris 
membunuh, kecuali jika hanya memakan 
sedikit saja sebatas keperluan dan kecukupan, 
ini tidak berbahaya. Demikian halnya 
harta, harta laksana tumbuh-tumbuhan 
musim semi nan indah yang diinginkan 
dan disukai jiwa. Sebagian orang ada yang 
memperbanyak harta dan tenggelam di sana 
tanpa mengalihkan perhatian pada hal-hal 
lain, orang seperti ini akan binasa atau nyaris 
binasa, ada juga yang hanya seperlunya saja, 
hanya mengambil sedikit harta, jika pun 
mendapatkan harta lebih, ia bagi-bagikan 
di jalan yang benar, laksana hewan ternak 
mengeluarkan kotoran, ini tidak berbahaya 
baginya. 


HADITS RE-626 


tilt i)Jl (jjfj jIx! Q,\ ISy- -m 

oli q 5^ 

JU-l iL jj :jU3 fry* £ 

* r * • i *7 - * 1 - • • - • • > *T - 


376 



jl 4)1 Jj -» 3 ^ &3ll 

*» 

fLj sin Ji ^)i jiiu jjii 
4 ^ &\ & *g\ fkj oik u a j^5 
jil 4U Jgsi ill £*y ?0uk=4 % fLj 
iiSj t jSliil jil :JU3 ilc. 

£? oli jai» J>: S a? 1 JiSS ^ 

tjl^ajLl ilS'T ^ll jl jilj ^jjjl Cwi 
5i^ cJu£L»l cu£* 1 lil Jj^- OlS" I 

juii ilk 5 l 3 ‘o^jj cJUj osIi3 * U!f ilji 

^3i jvl u£ 31 j^Lii 5:5 j^ii} jg^Ji 
\Uk 4j3 : jdij 41* iiii jo 
fid '*4^ Oj^ajj Vj 

UCiJl 

^Jp 4jJua)l Li)1j tV ItlSjll u)b$* (l Ij ^jUiJI ^>^>1) 


Abu Sa'id Al-Khudri a® meriwayatkan 
bahwa suatu hari Nabi ig duduk di atas 
mimbar dan kami duduk di sekeliling beliau. 
Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya 
di antara yang aku khawatirkan akan terjadi 
pada kalian sepeninggalku adalah ketika 
telah dibukakan untuk kalian sebagian dari 
dunia serta perhiasannya." Seorang laki- 
laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
kebaikan dapat mendatangkan keburukan?" 
Nabi ^ pun terdiam. Lalu ada seseorang 
bertanya kepada orang yang bertanya tadi, 
"Ada apa denganmu, kamu mengajak Nabi 
sgg berbicara sehingga membuat beliau tidak 
mau berbicara kepadamu." Kami mengira 
bahwa wahyu sedang turun kepada beliau. 


Abu Said berkata, "Kemudian beliau 
mengusap keringatnya yang banyak seraya 
bertanya, 'Mana orang yang bertanya tadi?' 
Sepertinya beliau memujinya lalu bersabda: 
'Sesungguhnya kebaikan tidak akan 
mendatangkan keburukan. Sesungguhnya 
apa yang ditumbuhkan pada musim semi 
dapat membinasakan atau mendekatkan 
pada kebinasaan kecuali pemakan buah- 
buahan hijau yang apabila sudah kenyang ia 
akan memandang matahari lalu membuang 
kotoran kemudian kencing lalu kembali 
merumput (makan) lagi. 

Sungguh, harta itu seperti buah-buahan hijau 
yang manis. Maka beruntunglah seorang 
muslim yang dengan hartanya ia selalu 
memberi kepada orang-orang miskin, anak 
yatim dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan 
bekal).' Atau sebagaimana sabda Nabi ^g, 
'Sesungguhnya siapa yang mengambil harta 
dunia tanpa hak ia seperti orang yang makan 
namun tidak pernah kenyang dan harta itu 
akan menjadi saksi yang menuntutnya pada 
hari Kiamat kelak.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Sedekah untuk anak yatim (47)) 

Penjelasan 

;U «ij]l : Keringat yang membasahi tubuh 
karena terlalu banyak, kata ini sering kali 
digunakan untuk keringat orang yang 
terkena demam atau orang sakit. Ilf- Z\Z : 
Yaitu seakan Nabi sgs memuji orang yang 
bertanya, meski pada mulanya para sahabat 
bermaksud mengingkari orang tersebut 
karena membuat Nabi jgg terdiam, Nabi 
bertanya, “Mana orang yang bertanya 
tadi?" beliau memujinya, karena saat itu 
para sahabat melihat kegembiraan di wajah 
beliau, karena jika Nabi merasa gembira, 
wajah beliau berbinar. : Sungai kecilyang 
diambil airnya. : Nyaris membunuh. 


377 



ooLii : Kedua sisi lambungnya 
membuncit, maksudnya terisi penuh karena 
kenyang kemudian mengisut dengan 
cepat, cx£- '■ Si hewan merasa 

puas dengan apa yang dimakan, : 

Mengeluarkan kotoran dengan mudah dan 
lembut. : yaitu merumput di padang 
rumput. 

pLlJl jJuS : Maksudnya sebaik-baik harta, 

karena harta-lah yang secara khusus dipuji. 


KEUTAMAAN MENJAGA DIRI DARI 
MEMINTA-MINTA DAN BERSABAR 

HADITS KE-627 


4Jd\ J ££l -*\?Y 


4JD1 4)1 IpC *jUu*5l1 UU 5i 

S " # ^ * i** * f £ • -^ * *«* * f* "i ®T ^ 

(jj>- • Juj tjjiUacVi aJlfr 

yp- y* (jjJJLP jj£=u U :JU3 toJCLP U JU> 

>5 * 4 i a - . s; s-r? 

‘4JJI AjUJ tarsUfr jJ-3 

<ai>i 0^4 *ai)l 

Jidi ^ gi. suia uj 

ol ial— Yl «-Aj o* ? 1 :,j <»yi-t) 

(jJjL-il 


Abu Sa'id Al-Khudri ® meriwayatkan bahwa 
ada beberapa orang dari kaum Anshar yang 
meminta (pemberian) kepada Rasulullah $$. 
Beliau pun memberinya. Kemudian mereka 
meminta lagi, dan beliau memberinya. 
Sehingga habislah apa yang ada pada beliau. 
Lantas beliau bersabda: "Aku tidak akan 
pernah menyimpan kebaikan (harta) yang 
ada pada diriku dari kalian semua. Namun, 
barang siapa menjaga diri dari meminta- 


minta, maka Allah akan menjaganya dan 
barang siapa meminta kecukupan maka 
Allah akan mencukupkannya dan barang 
siapa menyabar-nyabarkan dirinya maka 
Allah akan memberinya kesabaran. 

Tidak ada pemberian yang diberikan kepada 
seseorang yang lebih baik dan lebih luas 
daripada kesabaran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Menjaga diri dari meminta-minta (50)) 

Penjelasan --- 

: Habis dan lenyap. ^.Ic- $ : Aku tidak 

akan menyimpan harta tersebut untuk selain 
kalian, atau aku tidak akan menahannya, 
menyembunyikannya, dan tidak 
memberikannya kepada kalian. Jui£ -5 0*J 
: Siapa meminta dijaga diri dari meminta- 
minta. : Allah akan memberinya sikap 
menjaga diri dari yang diharamkan. 

: Menampakkan kecukupan. 

: Berusaha untuk bersabar, memaksa 
diri menghadapi kesulitan hidup dan segala 
hal yang tidak diinginkan. ij : Allah akan 
memberikan kesabaran kepadanya. 


TENTANG MERASA CUKUP DAN RIDA 


HADITS KE-628 


? > • - 


»4JLP alii (cjoj 

JT jjjl pJllT :jJuj alii ail 

,2 - 5"i 


(Ljjjl pi— .j <Ull ^~o !^J1 

Abu Hurairah sags berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Ya Allah, berilah rezeki kepada 
keluarga Muhammad sekadarnya." 


378 



(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Bagaimana kehidupan Nabifg dan para 
sahabatnya ketika di dunia? (15)) 


MEMBERI KEPADA ORANG YANG 
MEMINTA DENGAN CARA KASAR 

HADITS KE-629 

: jli <AJL fr Ajdl Cs&j liUU -1^ 

ApLAj *5* Al £ £^1 

ajju*s <a1aLsU Jsuifr ijj 

A*uL^ jl OjJw Ji- (fjuai) AjJUJ- 
jlSjJi a1£A>- aj oJa! juS <j»Ju y aJlp AJJl 
(jjJi aI)I JU ^ :Jll ju <A*J jj> oii ^4 
-Umj A«1 Ij (AlJl Owii3\l S.SjkJLfr 

" i i 

U uL '^j.. .4 *1 ub5* ov l£jIa*-3I 

(ojAj jm^I <aJ$ll jJLy All 


Anas bin Malik ass berkata, "Aku pernah 
berjalan bersama Nabi |g. Saat itu beliau 
mengenakan selendang yang tebal dan kasar 
buatan Najran. Tiba-tiba datang seorang 
Arab badui lalu menariknya dengan keras 
hingga aku melihat pundak Nabi 3g terdapat 
bekas akibat tarikan yang keras tersebut. 
Kemudian orang itu berkata, 'Perintahkanlah, 
agar aku diberi dari harta Allah yang ada 
padamu.' Lantas beliau menoleh kepada 
orang Arab Badui itu dan tertawa. Kemudian 
beliau memerintahkan agar orang Arab 
badui tersebut diberi (harta)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi jg memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 


- Penjelasan 

% <lif 3 : Burd adalah pakaian yang bergaris- 
garis. : Nisbat kepada Najran, sebuah 
kawasan di Yaman. 

pjLj ilil ^ill jil c : Sisi pundak beliau, 

'atiq adalah bagian antara pundak dan leher. 
s l$J)l iliU- : Hasyiyah adalah sisi segala sesuatu. 


HADITS KE-630 

. •*' 9 9 

•f * + «" 


*Ai£> AjJl A^»j^ doA> ”1^* 

(A^Jl jJui ij AJ Lfr Ajdl AjJl J>j :J\I 

$ u; JUi .&£ ife fJj 

jdy A^ft &1 ill jpj jl IL jifiil 

jvl Ji-St :jlil <££ cJllilli 

:JU I pCj aJlCj AJJl ^ a) a5j£'JL9 

fcjSfi : jOi usSj ;£•! Jvl .ill life ua 

JuaJI ^,5, L-a.iT l-Aj :I-Al i_ > lsS" 8N :j (JjlAiJI <>^>-l) 

(fkll. 


Al-Miswar bin Makhramah m berkata, 
"Rasulullah pernah membagi-bagikan 
pakaian quba' (jenis pakaian luar). Akan 
tetapi beliau tidak memberikan satu pun 
kepada Makhramah. Makhramah pun 
berkata, 'Wahai anakku, mari kita menemui 
Rasulullah (semoga saja beliau memberi 
kita).' Maka aku pun berangkat bersamanya. 
Lantas ia (Makhramah) berkata, 'Masuk dan 
panggillah Rasulullah agar menemuiku.'" 

la (Al-Miswar) berkata, "Aku pun memanggil 
Rasulullah agar menemuinya. Lalu beliau 
keluar menemuinya dengan membawa quba' 
seraya bersabda, 'Kami sengaja menyimpan 
quba' ini untukmu.'" 


379 



la (Al-Miswar) berkata, "Ayahku 
memandangnya lalu berkata, 'Makhramah 
telah rida.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Bagaimana serah terima budak dan barang? 
(19)) 

Penjelasan 

: Jamak quba', sejenis pakaian ketat 
terkenal di antara pakaian orang Ajam, 
pendapat lain mengartikan; pakaian yang 
dikenakan di luar pakaian. : Makhrah 
kemudian melihat pakaian tersebut. 


MEMBERI KEPADA ORANG YANG 
DIKHAWATIRKAN KEIMANANNYA 


tilt ftil (V jjuu -m 

UaAj AUl 4 JJl : JlS 

4i)l jjij :j\5 ^ Jju. UVJ 


HAD1TS KE-631 

» • «...*• 


»**- • t ,> 


jAj jj aJx- 

AUl 4jjl (J| C**J Id 


•gS j&g OU U ;cJl 4J <ASjjUJ 

?5 ‘SOI i£j :j\S ou jf : j\l \yi 

liU U 4X)I Ij :cJjLs pLfrl Ut 

:Jli Cpji : jd '.IjV oSd i*. 

u; :cJuii 

t'.Sl frtj ^u- 


&&\j 5© Jfl IS fdil jjlj 

^ 4 jf Jtf 
jp J©» 4 ^ if ^ di 


N :Jlju 4^1 Jji ljL of tl <»-^»-i) 

(liU-l^-Uio/U 


Sa'adbinAbiWaqash m berkata, "Rasulullah 
$§ pernah memberikan (sedekah) kepada 
sekelompok orang laki-laki sedangkan saat 
itu aku sedang duduk di tengah-tengah 
mereka. Lalu Rasulullah jgj membiarkan salah 
seorang dari mereka dan tidak memberinya 
(sedekah). Padahal ia adalah orang yang 
paling mulia di antara mereka menurut 
keyakinanku. 

Maka aku pun menemui Rasulullah jg dan 
membisiki beliau, 'Apa yang terjadi padamu, 
sehingga engkau tidak memberi si fulan? 
Demi Allah, sungguh aku menduganya 
sebagai seorang mukmin.' Nabi membalas, 
'Sebaliknya ia adalah seorang muslim 
(jangan kamu pastikan ia seorang mukmin).' 

Aku pun terdiam sejenak, dan kemudian 
aku terkalahkan oleh apa yang aku ketahui 
tentang dirinya, hingga kuulangi ucapanku, 
'Apa yang terjadi padamu, sehingga engkau 
tidak memberi si fulan? Demi Allah, sungguh 
aku menduganya sebagai seorang mukmin.' 
Nabi membalas, 'Sebaliknya ia adalah 
seorang muslim (jangan kamu pastikan ia 
seorang mukmin).' 

Aku pun terdiam sejenak, dan kemudian 
aku terkalahkan oleh apa yang aku ketahui 
tentang dirinya, hingga kuulangi ucapanku, 
'Apa yang terjadi padamu, sehingga engkau 
tidak memberi si fulan? Demi Allah, sungguh 
aku menduganya sebagai seorang mukmin.' 
Nabi jg membalas, 'Sebaliknya ia adalah 
seorang muslim (jangan kamu pastikan ia 
seorang mukmin).' Lalu Nabi $jj menjelaskan, 
'Sungguh aku memberikan (sedekah) kepada 
seseorang ataupun orang lain selain ia, lebih 
aku sukai daripada memberikan kepadanya 
karena aku takut kalau ia akan dicampakkan 
mukanya ke neraka.'" 


380 



(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Mereka tidak meminta kepada 
orang secara mendesak" (53)) 

Penjelasan 

jj b$ kSs. SySj jzi .\ : Raht adalah 

sekelompok lelaki kurang dari sepuluh dan 
tidak ada seorang wanita pun di antara 
mereka. 

j* : Yaitu yang terbaik dan yang paling 
saleh. : Yaitu dalam keyakinanku. 

oSli (ill U : Apa yang terjadi denganmu 
sehingga kau berpaling dan tidak memberi 
si fulan. : Aku mengiranya. Qli jf : 

Kata aw sebagai penyimpangan dari kata- 
kata, "Menghukumi secara zhahir,” seakan 
beliau bersabda, "(Dia bukan mukmin), 
tapi muslim, jangan kau memastikan 
keimanannya,” karena utusan batin hanya 
Allah saja yang tahu, lebih baik menyebut 
Islam. Sabda ini bukan memvonis orang 
tersebut tidak beriman, tapi larangan 
memastikan orang tersebut beriman. $ 
4M : Allah menelungkupkannya di atas 
wajahnya, mengikuti pola kata radda, artinya 
menjatuhkannya. 


MEMBERI KEPADA MUA’LAF DAN 
MEMERINTAHKAN BERSABAR 
KEPADA ORANG YANG KUAT 
IMANNYA 


HADITS KE-632 


ijl c KS, 4)1 dUU -'Wf 

*3* in & ill & Cu 

*5© ill & jp ill zill &>■ ifJuj 


&& stff is 6 j£ & jfcj 

i^j\ ja lj\Jl & 

c&Zj liiji ^ jiij *3* in in 

'.It' 

OJL^*d Jb fjA jhJU U9j**y 

JljS ^1% fLj a 3* ill j-S ill j£j 

fc* pj f4 **?*» jLdYI 

51? U :Jld3 <jjllj aJlC. 4JL)1 4JJ1 

5 12131 jjS iST a jil jLUift gS; 

aJL»_Xj>- \Ia ^Ul UJ3 (Uami lJ£L> |Ui 4JL)1 Jj-jj 


in in j#j in ^ :ijiul 

cjlkj^ll J^uj jail} 4lfr 

^ iii ^ iii J& jvS 


« Jh ^ :j^j 

5ji^5j gi jft’u J^vSii 5? 5j*y vsf 

jdlj iJi in J* iii (LlaJu-j ji 

:ljSll Aj 5j^ ll? jo- uj 5j2£5 u iii}I 

(AJj Jifi via -S ij» J& 5 j# 

iJSis S' • .S < ,*' t»'S" 

1>a)j ^ tsojo- 0^1 Ojjw 

JlJ ^ jJuj aJl& 4)1 4)1 

OlS" t* vV " i/* j* 4*1*^ : (3 (/>jb*sll 

(aj^j iflljll f-i—J *5^ (k® 


• * s 


Anas bin Malik eas meriwayatkan bahwa 
orang-orang dari kalangan Anshar 
berbicara kepada Rasulullah ketika Allah 


381 



mengkaruniakan harta fa'i suku Hawazin 11 
kepada Rasulullah ig. Pada saat itu beliau 
sedang memberikan bagian kepada orang- 
orang Quraisy berupa seratus unta. Mereka 
mengatakan, "Semoga Allah mengampuni 
Rasulullah karena beliau memberikan 
bagian kepada orang Quraisy dan 
meninggalkan kita, padahal pedang-pedang 
kita telah bersimbah darah-darah mereka." 

Anas berkata, "Kemudian diceritakanlah 
kepada Rasulullah apa yang telah 
mereka perbincangkan. Maka beliau pun 
mengirim utusan kepada kaum Anshar dan 
mengumpulkan mereka pada suatu kemah 
berbentuk lingkaran yang terbuat dari kulit 
yang telah disamak serta tidak mengizinkan 
seorang pun selain mereka untuk bergabung 
bersama mereka. Setelah mereka berkumpul 
semua, Rasulullah menemui mereka lalu 
berkata, 'Berita apa yang telah sampai 
kepadaku tentang kalian?' 

Orang faqih di antara mereka berkata kepada 
beliau, 'Orang-orang bijak dari kami tidak 
mengatakan sesuatu pun, akan tetapi ada 
anak-anak muda yang belum mengetahui 
kebenaran yang mengatakan: Semoga Allah 
mengampuni Rasulullah jjjg karena beliau 
memberikan bagian kepada orang Quraisy 
dan meninggalkan kita, padahal pedang- 
pedang kita telah bersimbah darah-darah 
mereka.' 

Maka Rasulullah pun bersabda, 

'Sesungguhnya aku memberi bagian kepada 
orang-orang yang masa hidup mereka masih 
dekat dengan kekafiran. Maka, tidakkah 
kalian rida jika orang-orang itu pulang 
dengan membawa harta, sementara kalian 
kembali pulang ke tempat tinggal kalian 
dengan membawa Rasulullah 0? Demi Allah, 


11 Hawazin adalah nama kabilah (suku) yang memerangi 
kaum Muslimin pada perang Hunain (Shahlh Al-BukhSrt 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 3/1 1 47) 


sungguh apa yang kalian bawa pulang lebih 
baik dari apa yang mereka bawa.' 

Kaum Anshar berkata, 'Wahai Rasulullah, kami 
telah rida.' Kemudian beliau berkata kepada 
mereka, 'Sesungguhnya sepeninggalku 
kelak kalian akan melihat sikap egoisme 
(para pemimpin dalam masalah harta). 
Oleh karena itu bersabarlah hingga kalian 
berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya jg di 
al-haudh (telaga)."' 

Anas berkata, "Namun ternyata (di kemudian 
hari) kami tidak bisa bersabar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 

Penjelasan 

iiil alii : Allah menjadikan harta milik kaum 

musyriksebagaijar'dangftammahbagibeliau. 

: Yaitu mengambil. (Si : Kulit yang sudah 
disamak. U513T jjS tfl : Yaitu orang-orang yang 
memiliki pandangan cemerlang yang menjadi 
rujukan segala urusan kami. ,4^1 : 

Yaitu para pemuda yang tidak mengetahui 
kebenaran. : Jamak rahl, yaitu tempat 
tinggal seseorang atau barang yang dibawa. 
\'J\ : Isim dari kata keija atsara yu'tsiru 
itsaran, artinya memberikan, maksudnya 
ia (pemimpin) akan mengakhirkan kalian 
dan lebih mendahulukan yang lain terkait 
jatah faC yang beliau dapatkan, maksudnya 
sepeninggalku nanti, kalian akan melihat 
para pemimpin memonopoli harta benda 
dan tidak memberi kalian sedikitpun. 


HADITS KE -633 


: Jld 4jji (sej -nrr 


jjs4» ji : JUa cjlifrl jJuj Zi\ 


" *vh i *- 


382 



jul M cJ4 &l Sli A ^ W 
cJ-l £| :fLj ^ &l 4)1 jj^j 

f4~? 

j*jiJl C«*-l £»l <— >\j U :i r Jlih i_>tS" 1\ : j ^SjUiJl A^i-1) 

(|-4-~* Jl t*J 


Anas m berkata, "Nabi jg memanggil 
kaum Anshar lalu bertanya, 'Apakah di 
antara kalian ada seseorang yang bukan 
dari kalian?* Mereka menjawab, 'Tidak ada, 
kecuali anak dari saudara perempuan kami.' 
Maka Rasulullah ^ bersabda, 'Anak dari 
saudara perempuan suatu kaum termasuk 
dari (golongan) mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Anak saudara dan budak suatu 
kaum dari mereka (19)) 


HADITS KE-634 


cJ\i : JIS <4JL £> AUl -*11*1 

5} » g£9 jijj 

<<#3 & # ^ b\^\$ iii 

&\ &> ^)l eUS tj 

U : jUl « jvi jlifti ijdlj *1 * 

jA : jJUiS 5j^ji=o S/ 

J&i ji ^ j? :jis && 


?? ■» • 


4AJI j^> 4Wl Jj~jj <i| 


jl Cjj jl^ftl oil- j) j^uj^ jl fLj 
,^4 jl jli$l ^ilj ci3uJ C4 

<_Aj \ jUajS/l u-jLl* <_jbS" IT :j A»^i-\) 

(jUaiS/l 


Anas m berkata, "Pada hari Fathu Mekah, 
ketika beliau -gg telah memberikan harta 
rampasan perang (ghanimah) kepada kaum 
Quraisy, orang-orang Anshar pun berkata, 
'Demi Allah, ini adalah perkara yang sungguh 
mengherankan, sebab pedang-pedang 
kamilah yang telah menumpahkan darah 
orang-orang Quraisy, namun ghanimah justru 
diberikan kepada mereka.' Ucapan itu pun 
sampai juga kepada Nabi Maka beliau 
memanggil kaum Anshar." 

la (Anas) berkata, "Beliau bersabda, 
'Benarkah berita yang telah sampai kepadaku 
tentang kalian?' Dan karena mereka adalah 
orang-orang yang tidak suka berbohong 
maka mereka pun menjawab, 'Berita yang 
telah sampai kepada engkau tersebut adalah 
benar.' 

Beliau bersabda, 'Apakah kalian tidak rida 
bila orang-orang kembali ke rumah-rumah 
mereka dengan membawa pulang ghanimah 
sementara kalian kembali ke rumah-rumah 
kalian dengan membawa pulang Rasulullah 
3 |§? Seandainya kaum Anshar melewati suatu 
lembah atau celah di bebukitan, sungguh 
aku juga akan melewati lembah atau celah 
di bebukitan yang ditempuh kaum Anshar 
tersebut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekertii Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji orang-orang Anshar (1)) 

- Penjelasan 

its giS '£> : Tahun penaklukan Makkah 
setelah harta rampasan perang Hunain 
dibagi-bagikan, ini terjadi dua bulan pasca 
penaklukan Makkah. 

jjjjjj USjl! 51 : Darah mereka 

mengucur karena pedang-pedang kami, 
ini namanya rangkaian kata yang dibalik, 
maknanya; pedang kami meneteskan darah 
karena terkena darah mereka. pSUik : Berupa 
kambing dan unta. 1**1 } j\Jui\ jl : Wadi 


383 



adalah dataran rendah atau daratan yang ada 
airnya. hi : Celah di antara dua gunung, 
atau jalan di gunung. 


HAD ITS KE-635 


Hi :J13 «U£. 4Jdi lioJjv -*\ro 

aUI ^Jl ^>j J&i Oi-G* fji 
J-iuco G :J\3 iUJQUlj oSI ojikfr jjllj 
cdl^J ill j_pj G <i£l 

«•* 

<fbj *&. &i j^a oGjg &; ^ 

aJj-mjjJ all! ju& Gi :JIa3 

jiift’i ^5 flj ^5 

uf :jui cd 4 j 4 U.s 6 (LiicGl ‘ijiul \£i 

5j*aa3J vGiaj o' ^ Sy °‘ J ‘ 

fc>$\ jUljiydi&i 
cJ3uj Golj JlL, jj :fLj dft A' 
jufti ^4 

(udjllJl S)i& •— jIj vjb^" 11 1(3 (^jUiJI i>j>i) 


Anas m menceritakan, "Pada saat perang 
Hunain, Bani Hawazin bertemu (berperang) 
dengan Nabi ^ beserta shahabatnya 
yang berjumlah sekitar sepuluh ribu orang 
serta para tawanan (Fathu Mekah) yang 
dibebaskan, yang pada akhirnya, Bani 
Hawazin kocar-kacir melarikan diri. Nabi 
pun berseru, 'Wahai segenap kaum Ansharl' 
Mereka menjawab, 'Kami penuhi seruanmu, 
wahai Rasulullah, dan kami selalu siap 
membantu untuk mentaatimu dan selalu siap 
sedia.' Kemudian Nabi gjj pun singgah seraya 


bersabda, 'Aku adalah hamba Allah dan 
Rasul-Nyal' 

Kemudian orang-orang musyrik pun 
mengalami kekalahan. Setelah itu, Nabi ig 
memberi bagian (ghanimah) kepada para 
tawanan (Fathu Mekah) yang dibebaskan 
dan kaum muhajirin, namun beliau tidak 
memberikan sedikit pun bagian (ghanimah) 
kepada orang Anshar. 

Kemudian Nabi memanggil mereka (kaum 
Anshar yang protes) dan mengajak mereka 
masuk ke dalam sebuah kemah berbentuk 
melingkar. Lalu Nabi ^ bersabda, 'Tidakkah 
kalian rida bila orang-orang pulang 
membawa kambing dan unta, sementara 
kalian pulang membawa Rasulullah £g?' 
Beliau juga bersabda, 'Sekiranya orang- 
orang mengarungi sebuah lembah dan kaum 
Anshar mengarungi celah di bebukitan, pasti 
akan kupilih celah di bebukitan yang diarungi 
kaum Anshar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 

Penjelasan 

JsJI : Yaitu Nabi H bertemu kabilah 
Hawazan, »UiUI : jamak thaliq, fa ’il maknanya 
maful, mereka adalah orang yang dibebaskan 
Nabi jgjj pada penaklukan Makkah tanpa 
ditawan ataupun dibunuh. 

1 DIIL 13 <iil J ‘yLj t ell3 : Ini termasuk kata-kata 
yang disertakan dengan kata labbaik, artinya 
bahagia setelah bahagia, maksudnya aku 
akan benar-benar membantumu untuk taat 
padamu, keduanya her- i'rab nasab sebagai 
mashdar. 

IjhiS : Maksudnya orang-orang Anshar, perawi 
tidak menyebutkan kata-kata mereka untuk 
meringkas, yaitu mereka saling kasak-kusuk 
terkait Nabi ^ tidak memberikan apapun 
untuk mereka. 


384 



HADITS KE-636 

'M : j\S 4)1 alt i*4^- - 

0 &* jg jiuj *3* &\ 4^j £ &| 

^*5 $3 4 j*&i 4 j~i 

l" •** * • ? •! l» * «* «. * I?* 2 "I ** *K?| 

w j. j ; - rt . |«J - y 1 ' . a ja rf ^Soi ,1 

jlifr'l jiiS C : jl3 «JL\S)I olil 

^ y*± fj{ 

Al Sfcj ^ oojIHi 

:JV5 *£jf d^jj 4 &I :l$Ivl '&£ j\S U? ^ 

^ ii i£i if ,L^io u 

jjf 4 ijijj Ai = 91 ! «v 11 a jvl d£ * jvl fLj 

i? «ti§ OS’ 1 % :f& f&, jl : Jtf 

jtliU g^AiJI C<a.aj 

"J> " " " 

cJ& sj^ii Sji ji fLj *3* &i 

fe !3 i/AjJi «aL. jij i^i 

jULi il^ 4 j jU$! ciu 

Ij^-ysli oj5l jjJJju 5 j*iL*» |a^ajl «jUi 

dzM & 

(i_aSUaJt ijjC- »-»L ol :(_ 5 jliil i_jls^ It :j tSjlivJI 


Abdullah bin Ashim menceritakan bahwa 
ketika Allah memberi Rasul-Nya $§ harta 
rampasan (fa'i) pada perang Hunain, 
beliau membagikan rampasan itu kepada 
para mu'alaf, dan beliau tidak memberi 
bagian kepada kaum Anshar sedikit pun. 
Sepertinya shahabat Anshar emosi karena 
tidak memperoleh bagian sebagaimana 
yang diperoleh orang lain. Maka Rasulullah 
sSfi berbicara kepada mereka, "Wahai 
segenap kaum Anshar, bukankah aku dahulu 


menjumpai kalian dalam keadaan tersesat 
lalu Allah memberi petunjukdenganperantara 
aku? Dahulu kalian dalam keadaan terpecah- 
belah lalu Allah mendamaikan kalian dengan 
perantara aku? Dan kalian dalam keadaan 
miskin lalu Allah menjadikan kalian kaya 
dengan perantara aku?" 

Setiap kali Nabi menyampaikan sesuatu, 
mereka menjawab, "Milik Allah dan Rasul- 
Nya lah segala karunia." Beliau melanjutkan, 
"Lantas alasan apa yang menghalangi kalian 
menerima (putusan) Rasulullah $|?" 

Abdullah melanjutkan, "Setiap kali Rasulullah 
mengatakan sesuatu mereka menjawab, 
'Milik Allah dan Rasul-Nya segala karunia itu.' 
Nabi bersabda, 'Jika kalian mau katakanlah, 
'Anda datang kepada kami dengan begini 
dan begitu. Tidakkah kalian rida jika orang- 
orang pulang membawa kambing dan unta, 
sementara kalian pulang bersama Nabi ke 
persinggahan kalian? Kalau bukan karena 
hijrah, aku past! menjadi orang Anshar. 

Seandainya orang-orang mengarungi sebuah 
lembah dan celah di bebukitan, niscaya 
aku akan mengarungi lembah dan celah 
di bebukitan yang diarungi Anshar. Anshar 
adalah laksana baju dalam sedang manusia 
lain laksana baju luar— maksudnya mereka 
lebih dekat dengan Nabi daripada selainnya. 
Sesungguhnya sepeninggalku kelak kalian 
akan melihat sikap egoisme (para pemimpin 
dalam masalah harta). Oleh karena itu 
bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan 
Allah dan Rasul-Nya jgjjj di al-haudh (telaga)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 


Penjelasan 

jp Si*' UJ : Yaitu ketika Allah memberi 
beliau harta rampasan perang orang-orang 


385 



yang beliau perangi. \jSS-j : Mereka 
seakan sedih. \Zj : Yaitu miskin, tidak punya 
harta. $ : Afalut tafdhil dari kata maim. 

: Jalan di gunung. jlii : Pakaian tepat di atas 
tubuh (pakaian dalam). : Pakaian luar yang 

dikenakan di atas pakaian dalam, maksudnya 
kaum Anshar adalah orang-orang dekat 
beliau, mereka lebih dekat dengan beliau 
dari yang lain, ini tasybih baligh. \'J\ : Yaitu 
memonopoli harta kalian. 


HAD ITS KE-637 


aill Csfj & fill x*£> -TTY 

<UJl yo j\ W :J\J «U£ 

y £ C ,€\ 1 fLj 

jL ^ jjjU- 

^ ** ^ 
joi, U XlLjJI ;OA 5j 4i\j : j4-j JV5 

4JJ|3 A>j 

: jul <Ux>ll 4J1& 4 jjl 

5iii jL»-j sin p lii jjp; ^ 

Ui pjji Si 

i* oil ^ (jiy ®V A>^>1) 

J*A Jjftj iAljlt *5^ ^Jll ( 


Abdullah bin Mas'ud as meriwayatkan, seusai 
perang Hunain, Nabi 2i mengkhususkan 
orang-orang tertentu dalam pembagian 
(harta rampasan perang). Beliau memberikan 


kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta dan 
memberikan kepada Uyainah unta sebanyak 
itu pula, serta memberikannya kepada 
beberapa orang pembesar Arab. Dengan 
begitu sepertinya beliau mengkhususkan 
mereka dalam pembagian harta rampasan 
pada hari itu. Seseorang berkata 1 *, "Demi 
Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak 
dimaksudkan mencari rida Allah." 

Aku pun berkata, "Demi Allah, aku akan 
memberi tahu Nabi jg. " Aku pun menemui 
beliau dan memberitahukannya. Maka 
beliau bersabda, "Lantas, siapa yang dapat 
berbuat adil kalau Allah dan Rasul-Nya tidak 
berbuat adil? Allah telah merahmati Musa as. 
karena ia telah disakiti dengan yang lebih 
besar dari ini namun ia tetap sabar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi jH memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 

Penjelasan-- 

JjT : Mengkhususkan. 


SIFAT-SIFAT KHAWARIJ 


HAD ITS KE-638 


* 4 JL£ 4 jjl — ^TA 

jul :j4-j Jvl ii Myj-b 

JJjII uiLS' ov 4>^>.l) 

(^jyjLwil <— oljil (Pi 


> • , 


12 Konon ia bemama Mu'tab bin Qusyair, salah seorang 
kaum Munafik ( Shahth Al-Bukhirt Tabqiq Dr. Musthafa 
Dib Al-Bugha 3/1 148) 


386 



Jabir bin Abdullah m berkata, "Ketika 
Rasulullah 3 g membagi-bagi ghanimah di 
Ji'ranah 13 , tiba-tiba ada orang yang berkata 
kepada beliau", 'Berbuat adillahl' Maka 
beliau menjawab, 'Sungguh celakalah aku 
bila aku tidak berbuat adil.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Dalil bahwa bagian seperlima adalah 
untuk kepentingan kaum Muslimin (15)) 


HADITS KE-639 


&\ J* *g\ jl ilfr &\ :JV| 

£& jfcj ^ 

MX 1 » “ “ ^ 

‘ljMS" jAj a»>\ lj aj^Lc- iliUj 

IgtiL* ^kju :lpli c4<a.xj 

-T-ifr . j* ■!??„? . 

: d^ ^ J*' 

< i,JU o i*Jt4 _jlc 


: Jill JUji \j 4JJ1 j3| :J\lS « Jiji^ (i-5* 

< , r - 

Jj&l Jp 4JJI £jJ*»bl Cvu2£- bl 4jjl *jaj 

V •? ffi? ? J* - Al? - 1 ? Ms *i- 


5-J-l J4-j ttUi *5(3 

i? Si =j 6 4j vS 5 ; 


13 Nama tempat antara Mekah dan Tha'if. Jaraknya dari 
Mekah kurang lebih 48 km [Shahfh AI-BukhSrtJahqiq Or. 
Musthafa Dib Al-Bugha 2/557) 

14 Konon ia bemama Dzul Huwaishirah Hurqush bin Zuhair 
pimpinan kaum Khawarij (Shahih Al-BukhSrt Tahqiq Or. 
Musthafa Dib Al-Bugha 3/1 1 43) 


.? .1- 


jljiil jjfjM fj£ IJjb CJifr £ j\ IjJb 


it** • Sti X ' s', !•'- * vt 

JJ-r 4 t>f Ojtrt * 

^ jS JLjSSsiS Ul # Jit 

(jt) ijjloj Alii J_ji k->U ”1 :»LuSll 1 :j ijSjbiJI Aa-^i-i) 

(lijA pjlli-i ib 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Ali pernah 
mengirim perhiasan emas kepada Nabi 3f§ 
kemudian beliau membagikannya kepada 
empat orang, yaitu Al-Aqra' bin Habis Al- 
Hanzhaliy, yang kemudian sebutannya 
menjadi Al-Mujasyii, Uyaynah bin Badr Al- 
Fazariy, Zaid Ath-Tha'iy kemudian ia menjadi 
salah seorang suku Bani Nabhan dan Alqamah 
bin Ulatsah Al-Amiriy yang kemudian menjadi 
salah seorang suku Bani Kilab. 

Karena itu, orang-orang Quraisy dan kaum 
Anshar marah. Mereka mengatakan, "Beliau 
memberi para pahlawan penduduk Najed 
dan tidak mempedulikan kita." 

Beliau ^ berkata, "Aku hanya bertujuan untuk 
melunakkan hati mereka (agar tetap teguh di 
dalam islam)." Kemudian datanglah seorang 
laki-laki yang kedua matanya cekung, 
menonjol kedua bagian atas pipinya dan juga 
dahinya, jenggotnya tebal, serta kepalanya 
gundul, seraya berkata, "Bertakwalah 
kepada Allah, wahai Muhammad." Beliau pun 
menjawab, "Siapakah yang dapat bertakwa 
kepada Allah jika aku mendurhakai-Nya. 
Apakah patut Allah memberi kepercayaan 
kepadaku untuk penduduk bumi sementara 
kalian tidak mempercayaiku?" Kemudian ada 
seseorang yang meminta izin beliau untuk 
membunuhnya -dugaanku ia adalah Khalid 
bin Al-Walid. Namun beliau mencegahnya. 

Setelah orang itu pergi, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya dari nasab orang ini atau 


387 



sepeninggal orang ini, akan ada satu kaum 
yang mereka senantiasa membaca Al-Qur'an 
tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. 
Mereka keluar dengan cepat dari agama 
(ketaatan) secepat anak panah melesat dari 
busurnya. Mereka juga membunuh pemeluk 
Islam dan membiarkan para penyembah 
berhaia. Seandainya aku menjumpai mereka 
sungguh aku akan membunuh mereka seperti 
terbunuhnya kaum Ad." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (6), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan (Kami telah 
mengutus) kepada kaum 'Ad saudara 
mereka. Hud" (6)) 

Penjelasan - 

CiL : Sepotong emas, atau maksudnya 
sejumlah batangan emas. *£ ijalLi : Para 
pemimpin Najd, bentuk tunggalnya shandid. 

jjll : Kedua mata cekung, gharat ‘ ainahu 
artinya kedua matanya merasuk ke dalam, 
kebalikan dari jahihz yang berarti mata 
menonjol keluar. : Kedua pipinya 

tebal. gjJ-l : Kening terangkat, jabin 
adalah sisi wajah, setiap manusia memiliki 
dua kening yang berdekatan dengan dahi. 

dS : Lebat bulu jengggomya. : Botak 
rambumya tidak seperti sebelumnya kala 
mereka merawat dan membelah rambut. 

^ : Yaitu dari keturunan. : 

Jamak hanjarah, yaitu ujung tenggorokan, 
tenggorokan adalah tempat aliran makan 
dan minum. : Mereka keluar. g$l & : 
Dari ketaatan. pit JjJi : Seperti terlepasnya 
anak panah ketika melesak dari sisi lain. £.j)l 
: buruan yang dipanah, ini adalah sifat kaum 
Khawarij yang tidak patuh kepada para imam 
dan memberontak. 

jjj : Aku akan membasmi mereka 
hingga tak menyisakan seorang pun laksana 
pembasmian kaum Ad. 


HAD ITS KE-640 

4 jjl gjjjji-l ^1 (lop -tl* 

Jl 4JJl (cfcj t-JU? Q\ *)£■ dou :J\3 

\ S if Jii (3 $ i 

• ' if, , •- '' -<>.» 

> iSjj fcii* u ^13 . « o-iU. 

££ ilf if j 4 -j JUS jlliii i 5 


4All p ^Jl dUi : jll pSja if 1 a# 

Ci ^ iif ' ^13 Si l :JU3 
:JVl SU*} s CJl 

pu <g^jii J p <g&ai js£ Jfe fu! 

If op-i 

cJiji dUbj :jvl aii jsi fii jp 15 : jul 
jf-jii jj yi :jvl aii gL; if ^*1 jii pi 

t-l Kit Viil l' ■'ll J MS 


iyil ^1 fill Jpj U :aJJ 1 # JJU. JV5 
if jui 5 j4=u (1)1 aIx) **}/ :Jll 


.■fit 


M' ? - > 


Aul ^*15 ajUIJj jjij 

ojii pit it>jf j3 : fLj *lc. ail p 


Pj <«Cll p p :JVS Jdl % tU flill 
iji^ fjS Ui ,^4 jf ££ £l : Jlilcdli 
if 5yp ^ ‘O’J fi' 

i«j : jvl ^ rifjJi , 3 f f^Jl ip: uf ^511 

sp p pfjSi 

JA Jl -v-ljM jJU-j kSs- »_JU> 




388 



Abu Sa'id Al-Khudri m menceritakan bahwa 
Ali bin Abi Thalib pernah mengirimkan 
sebatang emas yang belum diangkat dari 
cetakan kulit yang disamak dari Yaman 
kepada Rasulullah $| . Lantas Rasulullah % 
membagikannya kepada empat orang, yaitu 
Uyainah bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid Al- 
Khail, dan yang keempat Alqamah atau Amir 
bin Thufail. Tapi ada salah seorang shahabat 
yang berkata, "Kami lebih berhak atas 
emas tersebut daripada mereka." Setelah 
berita mengenai ucapan itu didengar oleh 
Rasulullah beliau pun bersabda, "Tidakkah 
kalian mempercayaiku, padahal aku adalah 
orang yang tepercaya dari langit? Aku selalu 
menerima berita dari langit, baik di pagi hari 
maupun sore hari." 

Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bermata 
cekung, kedua tulang pipi dan dahinya 
menonjol, berjanggut lebat, dan kepalanya 
gundul berdiri sambil menyingsingkan 
sarungnya kemudian berkata, "Wahai 
Rasulullahl Bertakwalah kepada Allah!" Nabi 
|§ bersabda, "Celaka kamu, bukankah di 
muka bumi ini akulah yang paling bertakwa 
kepada Allah?" Kemudian orang itu berpaling. 
Lantas Khalid bin Al-Walid berkata, "Wahai 
Rasulullah, izinkan aku menebas batang 
lehernyal" Nabi bersabda, "Dangan, bisa 
jadi ia juga mengerjakan shalat." Khalid 
menimpali, "Berapa banyak orang yang 
shalat mengatakan dengan lisannya sesuatu 
yang tidak sesuai dengan hatinya." 

Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintah 
untuk membelah hati manusia atau 
membedah perut mereka." Kemudian Nabi |g 
memandang orang itu ketika hendak beranjak 
pergi seraya bersabda, "Sesungguhnya dari 
nasab orang ini akan ada satu kaum yang 
senantiasa membaca Al-Qur'an tapi tidak 
sampai ke tenggorokan mereka. Mereka 


keluar dari agama (ketaatan) dengan cepat 
secepat anak panah melesat dari busurnya." 

Saya menduga beliau juga bersabda, 
"Seandainya aku menjumpai mereka 
sungguh aku akan membunuh mereka seperti 
terbunuhnya kaum Tsamud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum haji wada ' (61)) 

Penjelasan 

.iyyU pj g : Yaitu kulit yang disamak dengan 
qirth, qirth adalah sebuah biji-bijian yang 
masyhur, dari kulit penutup biji-bijian 
ini muncul seperti adas, termasuk jenis 
pepohonan berduri. \i>\J & j jJ. ^ : Tidak 
dipisahkan dari tanah. : Kedua 

matanya cekung. 

: Kedua pelipisnya menonjoL 

j4\5 : Dahinya naik. iliJjl &S : Jenggotnya 
lebat. jjiie. : Menyalahi tradisi orang Arab 
yang membiarkan rambut tumbuh. cM o' : 
aku mencari, JUi : Memalingkan tengkuk, 
& : Dari keturunan. Uij : Lidah mereka 
basah karena selalu membaca AI-Qur’an, 
atau karena suara mereka merdu. ^31 & 

: dari Islam. jLJU l \S : Yaitu seperti lesakan 

anak panah ketika terlepas dari sisi lain, %.J)' : 
Buruan yang dipanah. 


HAD ITS KE-641 


(lie iul JjjjJi'l JuAut 3I -lU 

*fLj & &\ :jvl 

• i T--. 1 1 •** »i ■'1" « • .ti - 

f£sd+£’j Yfl" 

^ 


389 



45* & pi gi»* & && 
^ 454*3 ‘*5* <£* * cp* 4J*5 
«*%* m u£i» 45% **y ^>: ^ 

Wj i^f* ^ ijl^ill JjUu IT :J ^jUuJI 4^>t) 

(<a jt a* j£ta jt ;*l 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah bersabda: 'Akan 
muncul di tengah-tengah kalian suatu kaum 
yang mana kalian akan menganggap remeh 
shalat kalian bila melihat shalat mereka, juga 
puasa kalian bila melihat puasa mereka, 
serta amal kalian bila melihat amal mereka. 
Mereka membaca Al-Qur'an, namun tidak 
sampai ke tenggorokan mereka. Mereka 
keluar dari agama secepat anak panah 
melesat dari busurnya. Jika melihat pada 
mata panahnya, tidak terdapat apa-apa, 
pada batangnya, tidak terdapat apa-apa, 
pada bulunya juga tidak terdapat apa-apa, 
dan meragukan bila dipasang pada tali 
busur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'an" 
(66), Bab: Riya' dalam membaca Al-Qur'an, 
mencari makan dengannya, atau sombong 
dengannya (36)) 


Penjelasan — 

^ : Hati mereka tidak memahami 
dan mereka tidak memetik manfaat dari Al- 
Qur’an yang mereka baca. 

UT : Nabi menyamakan 
keluamya mereka dari agama dengan anak 
panah yang tepat sasaran, masuk ke sasaran 
lalu keluar seketika itu juga, karena cepatnya 
anak panah keluar dari sasaran lantaran 
kuatnya orang yang memanah, tidak ada 
bagian panah yang menempel pada sasaran. 


jiSJH & : Bulu yang terdapat pada anak panah. 
iSjUS 3 : Yaitu yang memanah merasa ragu. 

: Tempat masuknya anak panah, di 
tempat itu tidak ada sedikit jejak lesakan 
panah, maksudnya; anak panah yang 
dilesakkan menembus sehingga tidak ada 
sedikit pun bagian dari anak panah yang 
melekat pada sasaran, seperti itu juga dengan 
bacaan mereka yang sama sekali tidak 
memberi mereka manfaat 


tXs. Al jjjJLsl 1 11 jS- -Ilf 

£» &\ & 4AJI JJij oifr £ \2$ :j\l 

jAj 1 j’i ottl <la.ni.*) jAj ijJuj 

: jul joi^l u; : jlfi ^ £ & fe 
^ (J 

jin ifc q & jos p i; 

- •*,?<.; ; • - 'c* - • f? »• I 

Uteutfl A) jb «LCO :Ju3 Ajilfr li < 4*3 3 

jjsji ^ 

u -Mr!-* si ,? , » *• > - 1 1 • i • r “ii Air*-' 

( 3 j pi ■*> >3 <aL> 4U jjl 

<4mA) Jl jliij |*J <43 L^>j 

<#303 |aJ <»(5^ <U3 >3 «L>-03 Jjbj 

jHftl ^ 03 <U3 >3 

0 #*■ jp Jikil 

• r * j 1 1<" » • - ?f >* if? • - '.s 

<ioOiM loj# (Jl JV3 


HADITS KE-642 

* •■!) i * - ? * 0 

* ‘ 4.1 jusua 

\* * * -! > •; i-?*- I, 


390 



g 5? ^ i* ^ 

JiJju JJ#\i <Ajta Ulj <( 4b\i i_JlS ^1 

&I *3 £ 4\ &■ ‘H '$ 

££<$ itjiij*3eiS>l ( Ji 

(3 oU^t u>ii (# u jl rtS *' *W * j ^jlnJI 4>^>1) 

(f^> 


Abu Sa'id Al-Khudri m menceritakan, "Pada 
saat kami bersama Rasulullah ^ yang 
sedang membagi-bagikan (harta rampasan), 
beliau didatangi oleh Dzul Khuwaishirah, 
yaitu seorang laki-laki dari Bani Tamim, ia 
berkata, 'Wahai Rasulullah, berbuat adillah 
engkaul' Maka beliau berkata, 'Celaka 
kamu, siapa yang dapat berbuat adil jika aku 
tidak berbuat adil? Sungguh kamu (sebagai 
pengikutku) akan mengalami keburukan dan 
kerugian jika aku tidak berbuat adil/ 

Lantas Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, 
izinkan aku untuk menebas batang lehernyai' 
Beliau berkata, 'Biarkanlah ia, karena ia nanti 
akan memiliki teman-teman yang mana salah 
seorang dari kalian akan menganggap sedikit 
shalatnya jika melihat shalat mereka, dan 
puasanya jika melihat puasa mereka. Mereka 
senantiasa membaca Al-Qur'an namun tidak 
sampai ke tenggorokan. Mereka keluar dari 
agama secepat anak panah melesat dari 
busurnya. Saat dilihat mata panahnya maka 
tidak didapatkan apapun, lalu dilihatlah 
batang panahnya namun tidak didapatkan 
apapun, lalu dilihatlah lubang anak panahnya 
namun tidak didapatkan sesuatu pun, lalu 
dilihatlah bulu anak panahnya namun tidak 
didapatkan apapun. Ternyata anak panah 
itu telah lebih dahulu menembus kotoran dan 
darah. 

Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit 
hitam yang mana salah satu dari dua lengan 
atasnya seperti payudara wanita atau seperti 


potongan daging yang bergerak-gerak. 
Mereka akan muncul pada masa timbulnya 
firqah-firqah (golongan-golongan)/" 

Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi bahwa aku 
mendengarhaditsinidariRasulullah^danaku 
juga bersaksi bahwa Ali bin Abu Thalib telah 
memerangi mereka dan aku bersamanya 
saat itu. Kemudian dia memerintahkan untuk 
mencari orang tersebut, lalu orang itu pun 
didapatkan. Orang itu pun dihadirkan hingga 
aku dapat melihatnya persis seperti orang 
yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi |§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Islam (5)) 


Penjelasan 

ILU (LJu : Mashdar dari kata qasamtusy syai' 
fanqsama (aku membagi sesuatu). : 
menyepelekan. ^ : Jamak tarquwah, 

yaitu tulang antara tenggorokan dan pundak, 
maksudnya bacaan mereka tidak diangkat 
dan tidak diterima Allah karena Allah tahu 
seperti apa keyakinan mereka. : Mereka 
keluar dengan cepat. gjill ^ : Dari agama 
Islam dan mendapat bagian apapun. 

VS : Fa’ilah bermakna 
mafulah, yaitu buruan yang dipanah. J) 
*1.15 : mata panah. : Rashafah adalah 
kata tunggal rashaf, yaitu tali yang dibuat 
untuk senar panah, dilekukkan di atas lubang 
tempat masuk anak panah, bentuk mashdar- 
nya rashf. Rashafas sahm artinya memasang 
anak panah di lubang tempat masuk anak 
panah. : Kayu anak panah sebelum diberi 
bulu dan mata panah, disebut demikian 
karena kayu anak panah diarut hingga ringan. 

: Jamak qadzdzah, yaitu bulu yang ada 
pada anak panah. is : Yaitu anak panah 
mendahului, : Sesuatu yang bercampur 
dalam perut dan darah, namun keduanya 
tidak menimbulkan bekas padanya, bahkan 
keduanya keluar setelahnya, demikian 


391 



halnya orang-orang Khawarij, mereka tidak 
bergantung pada Islam meski sedikit pun. '^\ 
: Tanda mereka, *lUaZ. : Adhad adalah bagian 
tangan antara siku dan pundak (lengan). 
iiidl : Potongan daging. jSjjS : S 

alah satu ta’-nya dibuang untuk meringankan 
bacaan, artinya bergerak, pergi, dan datang 
lagi, kata ini aslinya tiruan suara air di perut 
lembah ketika mengalir deras, kelompok ini 
(Khawarij) muncul pada masa perpecahan 
kaum muslimin. 


ANJURAN MEMERANCI ORANG- 
ORANG KHAWARIJ 


HAD1TS KE-643 


aj: ^ -ur 

>1 i5S g* &i & 

££ c r 9-\ 5 * 

IzjJ’ 6jil Ci jiiasioi 

:Jjij ijfcj j&l 


Jo- 
^ • < 


4s?> *) <&*' uf 


• • •"'•ft # A 

^U3i (4^ 

j Jj-Jl vjU « <_)hS” t\ <»^i-() 


Aliasberkata, "Jika aku sampaikan kepada 
kalian tentang urusan Rasulullah ^jj, sungguh 
terjatuhnya diriku dari langit lebih aku sukai 
daripada berdusta atas nama beliau jj§. 
Dan jika aku sampaikan kepada kalian 


tentang urusan antara aku dan kalian, maka 
sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. 
Aku telah mendengar Rasulullah jg bersabda, 
'Kelak di akhir zaman akan datang suatu 
kaum terdiri dari orang-orang muda belia 
dan lemah akalnya. Mereka berbicara 
dengan sebaik-baik ucapan manusia (Al- 
Qur*an). Namun mereka keluar dari agama 
secepat anak panah melesat dari busurnya. 
Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan 
mereka. Karena itu, di mana saja kalian 
menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. 
Sebab membunuh mereka adalah pahala 
di hari Kiamat bagi siapa yang dapat 
membunuhnya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Islam (5)) 


Penjelasan - 

j*.f : Runtuhkan. kit : Ada beberapa dialek 
untuk kata ini; khad’ah, khuda’ah, dan 
khada’ah, jamakkata khadi’, khid’ah (tipuan) 
dilakukan dengan tauriyah dan mengingkari 
janji. iliJii. : Orang-orang yang masih 
belia. pU-ty 1\&L : Akal mereka lemah. 

Jy js. & : Maksudnya Al-Qur’an. 

: Jamak hanjarah, yaitu ujung 
kerongkongan yang terlihat menonjol dari 
luar tenggorokan, hulqum adalah saluran 
m akan an dan minuman, pendapat lain 
mengartikan; hulqum adalah saluran 
pemafasan, dan mart adalah saluran 
pemafasan, saluran makanan dan minuman 
berada di bahwa hulqum, maksudnya, orang- 
orang Khawarij mukmin di lisan, tapi tidak di 
hath 


KHAWARIJ ADALAH SEBURUK-BURUK 
MAKHLUK 


392 



HADITS KE-644 


HADITS KE-645 


• . ®«- A • . • ^ J • ^ 

‘JLr^ 0 s - '-&>■ Cti J*- -"M 

., S|| • - ?« . •--> • .< J |d f,S 

^iJI CU*** Ji :uul>- J 4 JJ cJid :Jlfl 
:J15 Uxm) ^jlpM c|. JjJ*J ^ifr <Uil 

}! J »!; .i> Vi T"» - *>»&* >>• - 

*■** 2^ -U*^ 

if && ^J3 jj£ * O^JI ijvSj fj5 

4/ J 4 V’V ^ ijl3L«l ubS" AA y ijjlnJI *cf-j>\) 

(kc. ^ui^, y o'j ‘vjjyj ^i>i jy 


Hadits Sahl bin Hunaif. Yusair bin Amru 
mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada 
Sahl bin Hunaif, 'Apakah engkau pernah 
mendengar Nabi jgg membicarakan suatu hal 
tentang Khawarij?' 

la menjawab, 'Aku pernah mendengar beliau 
bersabda sambil beliau arahkan tangannya 
menuju Irak: Dari sanalah muncul suatu 
kaum yang senantiasa membaca Al-Qur'an 
namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. 
Mereka keluar dari Islam secepat anak panah 
melesat dari busumya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tobat orang-orang 
murtad" (88), Bab: Tidak memerangi Khawarij 
untuk ketenangan dan agar manusia tidak 
laridarinya (7)) 


Penjelasan - - 

<sy ^ : Menjulurkan tangan. jtjjl JJ : Arah 
Irak. 


HARAMNYA ZAKAT UNTUK NABI $ 
BESERTA KELUARGA BELIAU (BANI 
HASYIM DAN BANI MUTHALIB) TAPI 
TIDAK UNTUK SELAIN MEREKA 


jb :Jli «<U& 4JJ1 & j IJj* -U« 

juc ju jj: jdy &z. & 4J11 jjij 

^ ^ <»^ lii J 

Coj5* 

5p Uiiii UG < ijISJI eUl 

X& jT 0 ? cJlfr Ul : jOl * 4 ^ # 

jij & &\ 

J££- j-JI aSjUO jj-i t_Aj 6Y sSjll U\dS Tt iS jlidl 

( j»yi f 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah sg§ 
pernah diberi kurma ketika tiba musim 
panennya. Saat itulah seseorang membawa 
kurmanya dan yang lain juga membawa 
kurmanya. Hingga akhimya di sisi beliau 
terdapat bertumpuk-tumpuk kurma. 
Tumpukan kurma itu pun menjadi mainan 
Hasan dan Husein ©. Salah satu di antara 
keduanya lantas mengambil sebutir kurma 
tersebut dan memasukkannya ke dalam 
mulutnya. Ketika Rasulullah jg melihatnya, 
beliau mengeluarkannya dari mulutnya 
seraya bersabda, Tidak tahukah kamu 
bahwa keluarga Muhammad (Bani Hasyim 
dan Bani Muthallib) tidak boleh memakan 
harta sedekah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zataf" (24), Bab: 
Mengambil zakat kurma ketika telah masak 
(57)) 

— --Penjelasan 

Sifr : Ketika kurma dipetik dari 
pohonnya. Ujf : Sesuatu yang menumpuk 
seperti timbunan. JT ot : Mereka adalah 
Bani Hasyim dan Bani Muttallib. 


393 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Perkara yang harus dijauhi dari perkara 
syubhat (4)) 


HADITS KE-646 


aw 1 cs?j »Jj> yl -nt*\ 

^ *' ** v 

ji 44ii‘v ji jtl .fLj *1® & ji 
fS ^ j£. JB|C ipll ij.fi 

I fli p (jjra) 

j Sj-j Jj>-j lij i_jU to :ihsiH to 

<*>>' 


Abu Hurairah ssss meriwayatkan dari Nabi jgg , 
beliau bersabda: "Sungguh, ketika aku pulang 
ke rumah keluargaku aku menemukan buah 
kurma berserakan di atas tempqt tidurku. 
Lantas aku mengambilnya untuk kumakan. 
Namun, aku menjadi takut kalau-kalau kurma 
merupakan kurma sedekah. Akhirnya aku 
meletakkannya kembali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Barang Temuan" (45), 
Bab: Apabila mendapat kurma di jalan (45)) 


NABI DAN KELUARGA BOLEH MAKAN 
HADIAH YANG HADIAH ITU TADINYA 
SEDEKAH BAGI ORANG LAIN 


HADITS KE-648 

o' j-i't Ao.x>- -*UA 

- -r^ » l • T A ' * *T - A I 

"Ji* & 9. U- 4 -" Q) 6-Ip aUI 

2* A'** ' \ '*?•' -* 'u~' 

Aj JJb UJ jAj (A9JU0 IjJLfr JA :JU3 

(tiJUdll cJ j# taj uiL If ubf f t Uytiwll 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 3 ^ pernah 
diberi sepotong daging yang sebelumnya 
disedekahkan kepada Barirah. Maka beliau 
bersabda, "Daging ini sebagai sedekah bagi 
Barirah namun sebagai hadiah bagi kita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: J ika 
sedekah beralih (ke orang lain) (62)) 


HADITS KE-647 

^ : jli Mi ij)l djji -UY 

'vji : jul ji.j * 1 * 3 ii ji 

• •*•>! T 22 . ,j - •? 

^ asjl^> j_j£=u o' 

(oL^jJ! ^ ojui li u\j t :^JI tviliS' rt ^>1) 


Penjelasan 

tsJ jij Ijlliji : Maksudnya daging, kata 

‘alaiha disebut lebih dulu sebagai mubatada' 
untuk mengkhususkan sesuatu, yaitu tidak 
apa-apa bagi kita karena sifat dan hukumnya 
sebagai sedekah sudah hilang, karena daging 
tersebut menjadi milik Barirah, setelah itu 
menjadi daging, larangan di sini bukan untuk 
daging itu sendiri. 


Anas m berkata, "Nabi jg pernah berjalan 
melewati buah-buah kurma yang jatuh 
berserakan. Lantas beliau pun bersabda, 
'Kalau kurma-kurma ini bukan kurma sedekah 
pasti aku sudah memakannya.'" 


HADITS KE-649 


CCp£> 4jJl pi -*\IA 

Jf jJuoj aIIc Alii ^i)i j£3 :cJ\i 

"A 


394 



% H :^JUi Ji JOB 

(Sf 4 &JI A j ci& 

i^diL;^i^i : juidii]i 

(ox-all cJ^. lil V L nr sKjll v l^ u :j ^jUJI i^s-t) 


Ummu Athiyah Al-Anshariyyah ® berkata, 
"Nabi $g pernah masuk menemui Aisyah m 
kemudian bersabda, 'Apakah kalian memiliki 
sesuatu (untuk dimakan)?' Aisyah menjawab, 
'Tidak ada, kecuali daging kambing yang 
dikirim buat kita oleh Nusaibah yang 
sebelumnya dikirimkan (diberikan) untuknya 
sebagai sedekah/ Maka beliau bersabda, 
'Sedekah itu telah sampai kepada tempatnya 
yang halal (untuk aku makan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
sedekah beralih (ke orang lain) (62)) 

Penjelasan 

lili jj : Telah tiba di tempatnya, yaitu 
ketika seekor kambing disedekahkan kepada 
Nasibah dan menjadi hak miliknya, ia berhak 
mempergunakan kambing itu, apa itu dijual 
atau yang lain, selanjutnya ketika Nasibah 
menghadiahkan kambing itu kepada Nabi 
kambing beralih dari hukum sedekah menjadi 
hadiah, sehingga beliau boleh menerima dan 
memakannya. 


NABI g MENERIMA HADIAH 
DAN MENOLAK HARTA SEDEKAH 


$ 5 » 


AbuHurairah m berkata, "Apabila Rasulullah 
g diberi makanan, beliau menanyakannya 
terlebih dahulu apakah ia sebagai hadiah 
atau sedekah. Jika dijawab sedekah maka 
beliau berkata kepada para shahabat 
beliau, 'Makanlah itu!' dan beliau tidak ikut 
memakannya. Namun jika dijawab sebagai 
hadiah, maka beliau mengulurkan tangan 
lalu makan bersama para shahabatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 


DOA UNTUK ORANG YANG DATANG 
MEMBAWAKAN SEDEKAH 

HADITS KE-651 

« Jjl g 4i\ £1^ -*\o\ 

• ^5 out lil aJlp 4JL)\ 

:jui -J\ Sift JT jp 

AjIcjj ^1*^/1 <— Aj "H ft rj ^>l) 

(tijuail <_o-La) 


HADITS KE-650 

jb : JVS «<Ufr 4AJl o jijb do,A.> -*\0* 

^ Q\ \l\ «fLj *2* Ji 

2: - - -r*- • » 2* -? ><-- -rf ^ 

U« (Jo 43ak*0 AjjJb) :4JL& (JM 


Abdullah bin Abu Aufa berkata, "Apabila 
Nabi j^g didatangi oleh suatu kaum 
dengan membawa sedekah, maka beliau 
mendoakan: ‘Ya Allah i, berilah ampunan dan 
rahmat kepada keluarga fulan/ Lantas ayahku 
datang kepada beliau dengan membawa 
sedekahnya, maka beliau mendoakanya, ‘Ya 
Allah, berilah ampunan dan rahmat kepada 
keluarga Abu Aufa. 


395 



(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Shalat imam dan doanya bagi orang yang 
bersedekah (64)) 


Penjelasan 

: Dengan zakat maal mereka. 

eft* JT jc J-i : Ampuni dan rahmatilah 
mereka. 


396 



BAB 13 
PUASA 


KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN 

HADITS KE-652: 


mereka terhalang mencuri dengar pada masa 
turunnya Al-Qur’an, sehingga mereka lebih 
dibelenggu demi menjaga Al-Qur’an. 


JVl : JVl &! C&j 

j^S \l\ *2* ill 

±4 cJUj g ulJi igtf citfi 

jt (Jli d® vjb 0 :^a)l f' : j 


Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah 
g§ bersabda, "Apabila butan Ramadhan 
datang maka pintu-pintu langit dibuka, 
sedangkan pintu-pintu Jahannam ditutup dan 
setan-setan dibelenggu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Disebut 
Ramadhan atau bulan Ramadhan? (5)) 


WAJIBNYA BERPUASA RAMADHAN 
DAN BERBUKA KARENA MELIHAT 
HILAL 


HADITS K.E-653: 

4JJ1 4JJl 

•SiSwj jlij -uU Ai 4 ji jjij Si 

i}JJ»SS Sj JSm \y) jz S :jul 

jj ijj Jill ^ Sis »yj 

Jll Jji i_»b V* :(j jjylidl 

(1^* lij pL j 


Penjelasan 

tllill 4»l^t : Ada yang menyatakan, kata-kata 
ini buatan para perawi, dan aslinya adalah 
pintu-pintu surga. 

o$UliM cJuidy : Yaitu dibelenggu dengan 
rantai secara hakiki, maksudnya adalah 
setan-setan yang mencuri dengar, mereka 
ini dibelenggu selama siang hari Ramadhan, 
tidak pada malam-malam Ramadhan, karena 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ menyebutkan tentang bulan 
Ramadhan. Lalu beliau bersabda, "Janganlah 
kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal 
dan janganlah pula kalian berbuka hingga 
kalian melihatnya. Jika kalian terhalang 
oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya 
(genapkanlah 30 hari)." 


397 



(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi gg: "Apabila kalian melihat hilal, maka 
berpuasalah" (11)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "T alak" (6), Bab: Li'an 
(25), Firman Allah Ta’aia: " Dan orang-orang 
yang menuduh isterinya (berzina )." ). 


— Penjelasan - - 

\jy ji : Yaitu jika bulan Sya’ban tidak 
digenapkan tigapuluh hari. 

Sj : Yaitu hingga kalian melihat 
hilal, maksudnya bukan hingga semua orang 
melihat hilal dimana setiap orang hams 
melihat, cukup penglihatan sebagian saja, 
sebanyak bilangan yang memberlakukan 
segala hak; dua lelaki adil. 

^ oil : Ketika kalian terhalang 
mendung untuk melihat hilal untuk puasa 
atau berbuka. 

JJ : Mereka menjelaskan, makna kata- 
kata ini adalah memperkirakan bilangan 
tigapuluh hari, yaitu perhatikan awal bulan 
lalu hitunglah selama tigapuluh hari. 


HAD ITS KB-654: 

Jl JV5 : jll ±1^ -lot 

iS&bj IjJUj \jJj> :pLj & 

gi Ij&bj IJ&bj IjJjbj : jll p CM# 

'* 1 -- i" *? S*'" ■r**si* 2s- \ • - * I - 

ijA iJjAJ 

^ i_jU ujbS* "\A A»-^l) 


Ibnu Umar berkata, "Nabi bersabda, 
'Bilangan bulan itu adalah sekian, sekian 
dan sekian. 1 Yakni, tiga puluh hari. Kemudian 
beliau melanjutkan, 'Dan sekian, sekian, 
dan sekian.' Yakni, dua puluh sembilan. 
Beliau menyatakan, Terkadang 30 hari dan 
terkadang 29 hari.'" 


HAD ITS KE-655: 

tUjifr 4jil (jjfj -^oo 

■i ^ ^ * *" 

.Si !ii ilj ; j\i Ji? *1*. Jin 

fjs ^ il£»j iKi_^lji -h 4^=5 
«►»* 

oy»j ‘ 

Jui Jy wL \r :^JI r* A^>i) 

( <-... ...-tf - Yj Y jJLwj <JLc 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi % 
bersabda: "Kita ini adalah umat yang ummi, 
yaitu tidak bisa menulis dan juga menghitung. 
Satu bulan itu (jumlah harinya) sekian dan 
sekian, yakni terkadang berjumlah 29 hari 
dan terkadang 30 hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kami 
tidak menulis dan menghitung (13)) 

Penjelasan 

tpi * nisbat kepada umm, yaitu tetap berada 
pada kondisi seperti saat dilahirkan ibu. 

Sfj : kami tidak mengetahui perhitungan 
dan pergerakan bintang-bintang, sehingga 
kami tidak dipaksa untuk mengetahui 
waktu puasa ibadah, dan apapun yang 
kami perlukan untuk mengetahui hitungan 
ataupun baca-tulis, karena ibadah kita terkait 
dengan pertanda-pertanda dan hal-hal yang 
sudah jelas. 


HAD ITS KE-656: 

jll : jll «i &\ sjy J\ ±1^ 
^lijl jjl jll :jll j! «fLj &\ g?)i 


398 



\yp fLj &\ 

jU**n o JJ~ \jUS w ^£sL\s> 


<d)l gjJl Jji (jlj \\ :^oll i_allS” r* (_SjUJI 4j»^i-i) 

lj|j 'j J^i^l pXjlj lij |Ju^ 4. J^ 


Abu Hurairah a® berkata, “Nabi gs 
bersabda’— atau ia berkata—, “Abul Qasim 
sis bersabda, "Berpuasalah kalian karena 
melihatnya (hilal) dan berbukalah karena 
melihatnya pula. Dika kalian terhalang oleh 
awan maka sempurnakanlah bilangan hari 
bulan Sya'ban menjadi 30 hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi sg; "Apabila kalian melihat hilal, maka 
berpuasalah dan apabila kalian melihatnya, 
berbukalah" (11)) 

Penjelasan 

gk : Berasal dari kata ghaba \ yaitu sesuatu 

seperti kabut di langit, maksudnya jika hilal 
ddak terlihat bagi kalian. 


JANGAN MENDAHULU1 RAMADHAN 
DENGAN PUASA SEHARI ATAU DUA 
HARI 

HADITS KE-657: 

tiift 4J)l (jjfj “*' 0 ^ 

fL j£l H : JVI <fLj & &\ 

" i " tf vll •' • " 111"-' 

Jfj Ojr^i 0» Ck*y. J» fcji O^J 

-# »" ■ a**?" i ^ >%>•'*’ & 

^ jio oVj \t i_abS” r* : j tSjiAiJI 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi sgg 
yang bersabda, "Uanganlah salah seorang 
dari kalian mendahului bulan Ramadhan 
dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali 
jika seseorang sudah biasa melaksanakan 
puasa (sunah), maka ia boleh berpuasa 
pada hari itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Ramadhan tidak didahului dengan puasa 
sehari atau dua hari (14)) 


TERKADANG BILANGAN BULAN ITU 
DUA PULUH SEMBILAN HARI 

HADITS KE-658: 

&\ & 5? ^ f ! -1«A 

*5* S 6! cit 4iii ^5 u; a 

4A **£ 0i Lrft -1 

S i_Aj W ollS” 1Y :j (JJjliiJI <*^J-i) 

jic j o jJlmj dt 4Jll 


Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi 
jig pernah bersumpah untuk tidak menemui 
sebagian dari istri-istrinya selama sebulan. 
Ketika telah berlalu 29 hari, di waktu pagi 
ternyata beliau menemui mereka. Maka, 
ditanyakanlah kepada beliau, "Wahai Nabi 
Allah, bukankah Anda telah bersumpah untuk 
tidak menemui mereka selama satu bulan?" 
Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya 
bilangan bulan itu terkadang berjumlah 29 
hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nabi 
mendiamkan istri-istrinya di luar rumah 
mereka (92)) 


399 



DUA BULAN YANG TIDAK AKAN PENJELASAN TENTANG SIFAT FAJAR 

BERKURANG 


HADITS KE-659: 

- f - ji. 


‘ilfr 4JJt 3! 

—S’ * m "J* 

((jUoAo Si <uii 

jij iiiwj V^J-a 

(oLau& 'll J-C- 1 i_Aj W Y ^«oll V- :j i5jUJl 


Abu Bakrah m meriwayatkan dari Nabi 
£g bersabda: "Dua bulan yang tidak akan 
berkurang, yaitu dua bulan Id, bulan 
Ramadhan, dan Dzulhijjah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Dua 
bulan Id tidak berkurang (1 2)) 1 


HADITS KE-660: 

:JW tAJLC' 4JJ1 (jjfj JJ.XP <£OtX> -*\V 

JUft jlj «5jLl JUfr jl oi^ (£$| 

dii*S «^5Uj di ijd 

ojiil ^ 5^3 SI jjbi 

dU3 UjI : Jill tdUi o^jj (jjuLj aIIc. 4jbl 

1^0 : tibo Jill Jj5 ob \"l ‘.fj*d)l i_)bS" T** ^jUwlI 4a-^»-l) 

((•^=*1 cftA (J»- 'jir-lj 


- - • Penjelasan 

oliilj S oljii. : Mubatada' dan khabar. Zain 
bin Munir menjelaskan, maksud kurang dari 
sisi bilangan pada kedua bulan ini tertutupi 
oleh keberadaan keduanya sebagai bulan 
besar, sehingga tidak bisa disebut kurang, 
berbeda dengan bulan-bulan lain. Al-Baihaqi 
menyatakan dalam Al-Ma’rifat, kedua bulan 
ini disebut secara khusus karena berkenaan 
dengan hukum puasa dan haji. Hal yang sama 
juga dipastikan An-Nawawi, ia menyatakan, 
inilah yang benar dan menjadi tumpuan, 
dan berbagai keutamaan dan hukum 
terkait kedua bulan ini benar adanya, entah 
bulan Ramadhan berjumlah tigapuluh atau 
duapuluh sembilan hari, baik bertepatan 
dengan wukuf (tanggal 9 Dzulhijjah) ataupun 
yang Iain. 

xje. \£1 khabar untuk mubtada yang 
dibuang, yaitu l#£ Ui , rafa’ sebagai badal 


Adi bin Hatim m berkata, "Ketika sampai 
kepadaku berita tentang turunnya ayat, 
'Hingga terang bagi kalian benang putih 
dari benang hitam / maka aku mengambil 
benang hitam dan benang putih kemudian 
aku letakkan di bawah bantalku untuk kulihat 
pada sebagian malam. Namun, keduanya 
tidak tampak olehku. Maka, keesokan 
paginya aku pergi menemui Rasulullah ^ 
lalu kuceritakan hal itu kepada beliau. Beliau 
lantas bersabda, 'Sesungguhnya yang 
dimaksud dengan hal itu adalah gelapnya 
malam dan terangnya siang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: “ Dan makan minumlah hingga 
terang bagimu" (16)) 

Penjelasan 

Jj : Tali. J oJiJLS StS : Tidak nampak olehku. 


1 Maksudnya, nilai keduanya tidak berkurang dalam arti 
kebesaran karunia Allah yang dlturunkan pada dua bulan 
tersebut. 


400 



HADITS KE-661: 

• - « • > • , 

IjBj) cJjjl :J\3 <Juuo ^ t3o.}^- -1*11 

S'? ^13 

‘fe 5& & 2gi ft (£& ^ii 

jsjii & fi.ui <$£11 ij^f iii 

j£5 j^ jst Js ft ^i!3 

Ail 1^1 *U & JjiS «u£& $ 

j&zsfr&A 

IjKj :Jt«J <Ul Jji <_>>Vj NT :^y.al1 i_jkS" T* 

(C&ei (jH* bi/*l> 


Sahal bin Sa'ad berkata, "Ketika turun ayat. 
Van makan minumlah kalian hingga terang 
bagi kalian benang putih dari benang hitam/ 
dan belum diturunkan ayat 'Dari fajar ,' ada 
beberapa orang yang apabila mereka 
hendak berpuasa maka salah seorang di 
antara mereka mengikatkan seutas benang 
putih dan benang hitam pada kakinya. Dan 
ia masih tetap meneruskan makannya hingga 
jelas terlihat perbedaan benang-benang 
itu. Sesudah itu, Allah pun menurunkan ayat, 
'Dari fa/ar/ sehingga mereka pun mengetahui 
bahwa yang dimaksud dengannya (benang 
hitam dan benang putih) adalah malam dan 
siang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan makan minumlah hingga 
terang bagimu" (16)) 


HADITS KE-662: 

&\ 4AJI ^ 

\j& Syj H% J\ :JVl «jjft 
ft SjI 


ijtT lij i3lil <_j\j SS i_jU 5" V : j Aj-^i-l) 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
Jg bersabda, "Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan azan saat masih malam. 
Karena itu, makan dan minumlah hingga Ibnu 
Ummi Maktum mengumandangkan azan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Azan orang buta apabila ada orang yang 
memberitahunya (1 1 )) 

Penjelasan 

A o$> yaitu mengumandangkan azan 
shubuh di malam hari. 


HADITS KE-663: 

" ■' 5* >i 


'i% 5i at Lsjt -nr 

& & Ji -in jpj juS .ji 5^ 

^ ft jVt 

<Ul jJ-o ^<jJl Jji W T* 1(3 * i fyA-t) 


Aisyah t& meriwayatkan bahwa Bilal 
biasa mengumandangkan azan saat masih 
malam. Maka, Rasulullah jg bersabda, 
"Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi 
Maktum mengumandangkan azan, karena ia 
mengumandangkan azan sesudah terbitnya 
fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hadits 
Nabi "Janganlah sahur kalian terhalangi 
azannya Bilal" (18)) 


401 



HADITS KE-664: 

•* + £\i * 8 • i, | • o' * • y 

^<*3 ^»j| ij) 4 JJ 1 —111 

1^ '" t 8 ^ '■' ^ f S ''<•*’' ^ I 'll - *? '' ii. 1 

10^1 jl ^aU» j :J\i tjJUy *Jx- 4JJl 

&&J 6% # ^ i- aSb iisf j^u, 

6^ lP*lj i^iswU iliijj jlisujll £>■_$ jlL 

Jj ^JJ jllj j! jpuJl jjij 

IJ^Jb JJjgj JS>* JjLiI (Jl tbU?j jjjs 

( J-5 <j\'£i\ i_>U \r V : j iS;U»JI <^S-t) 


Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Janganlah azannya 
Bilal menghalangi salah seorang dari 
kalian dari makan sahurnya, karena Bilal 
mengumandangkan azan saat masih malam 
agar orang yang melaksanakan shalat 
malam dapat beristirahat (agar giat untuk 
shalat Subuh) dan membangunkan mereka 
yang masih tidur. Bilal azan tidak bermaksud 
memberitahukan masuknya waktu fajar 
maupun Subuh." 

Beliau berkata dengan isyarat jarinya dan 
beliau mengangkatnya ke atas kemudian 
menurunkannya kembali hingga berkata, 
"Seperti ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
sebelum Shubuh (13)) 

Penjelasan 

j* : Sesuatu yang dimakan untuk sahur. 

: Fi’il mudhari' dari raja’a, fi'il ini 
memerlukan satu obyek, seperti disebut 
dalam firman Allah Swt, "Maka jika Allah 
mengembalikanmu kepada suatu golongan 
dari mereka.” (At-Taubah: 83) Yaitu 

mengembalikan. 


: Orang yang shalat tahajud tidur sesaat 
agar kembali bersemangat, atau makan sahur 
jika ingin berpuasa. 

: Membangunkan. 

: Agar siap-siap untuk shalat dengan 
mandi atau yang Iain. 

_£jjl jjie <i>f 3 : Ini namanya menyebut 

tutur kata untuk tindakan, maksudnya 
sebelum fajar muncul, isim dan 
khabamya adalah j^o'. 

jl ij : Maksudnya, Nabi berisyarat. 

11 : Beliau merendahkan dua jari. 

Jill ji : Dengan dhammah pada jiJ karena 
kata ini mabni dan tidak disandarkan pada 
kata lain. 


KEUTAMAAN SAHUR DAN SUNAH 
MENGAKHIRKANNYA SERTA 
ANJURAN MENYEGERAKAN BERBUKA 


HADITS KE-665: 

:Jli «U£. 4Jd\ yOj tiUU ££ -11® 

4 1 :fhj & j$\ j\J 


j>y>wJl uA* \* Y_j-a)l i_>bS' T* : j 


Anas bin Malik ^ meriwayatkan, "Nabi gg 
bersabda, "Makan sahurlah kalian, 2 karena 
di dalam sahur itu ada berkah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Berkah 
makan sahur (10)) 


2 Perintah sahur di sini menunjukkan pada hukum sunah. 
Yakni makan sahur hukumnya sunah ( Shahtb Al-BukhSri 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/678) 


402 



- Penjelasan 

: Pola tafalu dari as-sahar, sahur 
dilakukan menjelang shubuh, maksudnya 
makan saat itu, ini jika makna tafa’ul terkait 
waktu yang terbentuk dari kata-katanya 
sendiri, karena di antara makna tafa’ul seperti 
disampaikan Ibnu Malik dalam At-Tashil 
adalah melakukan suatu hal sedikit demi 
sedikit, sehingga sahur didapatkan dengan 
sedikit ataupun banyak makan. Perintah di 
sini untuk anjuran. 

‘&Ji £ oti : sahur adalah makanan yang 
dimakan saat sahur, adapun suhur adalah 
perbuatan sahur. Terkait makna sahur 
membawa berkah, ada sejumlah alasan; 
makanan yang sedikit tersebut diberkahi 
karena membantu untuk menjalankan 
ibadah puasa, atau yang dimaksud 
berkah adalah menafikan kesusahan, atau 
maksudnya adalah agar kuat menjalankan 
ibadah puasa dan pekeijaan-pekerjaan 
lain di siang hari, memberikan semangat, 
menghindari akhlak tidak baik akibat rasa 
lapar, atau yang dimaksud adalah hal- 
hal akhirat karena menjalankan sunnah 
mendatangkan dan meningkatkan pahala. 
Qadhi Iyadh menjelaskan, mungkin yang 
dimaksud berkah di sini adalah amalan- 
amalan yang dilakukan orang sahur, seperti 
zikir, shalat, istighfar, atau amalan lain yang 
meningkatkan amal saleh, dimana jika yang 
bersangkutan tidak sahur, tentu tidur atau 
tidak melakukan amalan-amalan tersebut. 


HAD1TS KE-666: 


5* - I A * • ' 

-vn 

: J\S U :C-JL5 J lji\3 j*J jJu >j 

2-7 * - - •; »f -• *1**Z 


CJj uL tV Cully ubT t y (JljljyJI 


Hadits Zaid bin Tsabit, dari Anas bin Malik 
meriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit telah 
memberitahukan kepadanya bahwa para 
shahabat pernah makan sahur bersama 
Nabi iH kemudian mereka berdiri untuk 
mengerjakan shalat. Aku (Anas) bertanya, 
"Berapa jarak antara sahur dengan shalat 
Subuh?" Zaid menjawab, "Seukuran (bacaan) 
lima puluh atau enam puiuh ayat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat " 
(9), Bab: Waktu Shubuh (27)) 

HADITS KE-667: 

. • ^ > • ** 

: j\l {Lj tilt 



(j\hiy\ ljL to V* cSjUtJI 4j»y».l) 


AUl O' ^ 


Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jig bersabda: "Manusia akan 
senantiasa berada dalam kebaikan selama 
mereka biasa menyegerakan berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Bersegera berbuka (45)) 


HABISNYA WAKTU BERPUASA 
DAN BERAKHIRNYA WAKTU SIANG 


HADITS KE-668: 


&l Ji 4i\ jli :JVl dJji- -VIA 

a# & *3* 

j *5 »| ^ | J ^ *• ^ » *** ^ *** • 

^iajl juls ^ 


403 



(pjLall jk* i_jL If f* 


Umar m berkata, "Rasulullah ^ bersabda, 
Oika malam telah datang dari sana (timur) 
dan siang telah berlalu dari sana (barat), 
serta matahari telah terbenam, maka orang 
yang berpuasa telah memasukl waktu 
berbuka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kapan 
orang yang puasa diperbolehkan berbuka? 
(43)) 


Penjelasan 

Ui* j# jil JJi iSj : Yaitu dari arah timur. 

: Yaitu dari arah barat. 

JLllu : Dibatasi dengan terbenamnya 
matahari sebagai isyarat bahwa syarat 
datangnya malam dam berlalunya siang 
terjadi melalui media terbenamnya matahari, 
bukan karena sebab lain. Meski ketiga hal 
ini pada dasamya saling berhubungan, 
namun kadang secara nyata tidak saling 
berhubungan, karena kadang malam 
muncul dari arah timur padahal tidak 
secara hakiki, karena adanya sesuatu yang 
menghalangi matahari, demikian pula terkait 
berlalunya malam. Untuk itu, berlalunya 
siang dan datagnya malam dibatasi dengan 
terbenamnya matahari. 


HAD1TS KE-669: 


*•* . .. -r.f i • - 

US : JU UUfr 4Ul Jjl -VW 

•• •*2» 

&\ j>j \j :jvl ci 

cJLLiil 4J11 C :JV 5 jjihjb 

J3 ^ jjii :Jvi 


• ‘T"*I f.s si ** 

f-ib W (»■> ‘^4* t/j 

ji " j <_jL XT i-jIsS' X' *j>-^i) 


Ibnu Abi Aufa or berkata, "Kami pemah 
mengadakan perjalanan bersama Rasulullah 
lalu beliau berkata kepada seseorang, 
Turunlah dan siapkan minuman untukku.' 
Orang itu menjawab, Wahai Rasulullah, 
bukankah matahari masih tampak?' 
Beliau berkata lagi, Turunlah dan siapkan 
minuman untukku.' Orang itu menjawab, 
'Wahai Rasulullah, bukankah matahari masih 
tampak?' Beliau berkata lagi, 'Turunlah dan 
siapkan minuman untukku.' Akhirnya orang 
itu turun lalu menyiapkan minuman untuk 
beliau. Beliau pun minum. Kemudian beliau 
melempar sesuatu dengan tangannya ke 
suatu arah seraya bersabda, Tika kalian telah 
melihat malam sudah datang dari arah sana 
maka orang yang puasa telah memasuki 
waktu berbuka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
dalam bepergian dan berbuka (33)) 

Penjelasan 

X> IX' Di bulan Ramadhan dalam perang 
penaklukan Makkah. 

£j 4-I : Dari kata jadh artinya bercampur, 
maksudnya mencampur tepung dengan 
air, atau susu dengan air lalu diaduk untuk 
makanan berbuka. 

JJjM : Maksudnya cahaya matahari masih 
ada, atau JLilll sebagai khabar untuk 
mubtada' yang dibuang, perkiraannya; .ii 
JJJi\ atau beri’rab nashab, maksudnya; jS\ 
Jj ft : yaitu menunjuk. 

: Yaitu ke timur, adanya beliau menunjuk 
ke arah timur karena kegelapan hanya 


404 



muncul dari arah ini ketika seluruh bagian 
matahari terbenam. 


LARANCAN PUASA WISHAL 

HADITS KE-670: 

* * A * * I t ^ ^ ® i * * ^ ^ ^ 

ail I 4JJI A ijt -iy* 

jdij alt &\ ail JiS :jlS 

tjL^aJjU CuJ (jl :Jll :lplS ( JLa>j3l 

c£*!3 Jj 

JU JL«jll i_j\j IA T'* : j 4^>i) 

,(fW*° (3 lT*^ 


Abdullah bin Umar ss berkata, "Rasulullah jSj§ 
melarang puasa wishal. 5 Orang-orang lantas 
bertanya, 'Bukankah Anda sendiri melakukan 
puasa wishal?' Beliau bersabda, 'Aku tidak 
sama dengan kalian karena aku diberi makan 
dan minum (oleh Rabbku).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
wishal dan pendapat bahwa di malam hari 
tidak ada puasa (48)) 

Penjelasan 

: Berpuasa tanpa berbuka selamat sehari 
atau beberapa hari. 

jlitf : Ibnu Qayyim menjelaskan, 
kemungkinan maksudnya adalah makrifat 
yang Allah berikan kepada beliau, atau 
kenikmatan munajat yang Allah penuhi 
dalam hati beliau, kebahagiaan berada 
di dekat-Nya, dan menikmati cinta-Nya. 
Ia meneruskan, siapa yang punya sedikit 
pengalaman dan cinta, tentu tahu tubuh 


3 Yaitu puasa selama dua hari atau lebih tanpa disertai 
berbuka (AI-MausQ'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah) 


sudah cukup dengan makanan kalbu dan 
ruhani, tanpa memerlukan sebagian besar 
makanan hewani, terlebih rasa bahagia 
karena meraih apa yang diinginkan dimana 
ia merasa senang karena sang kekasih. 


HADITS KE-671: 
:r ft? ».*' >>. 


:J\I tilP Ail doJp» -T'A 

£ jiijii ^ fLj ^ ^ 4Si\ 

j-?i£ & j4-j *i 

&& ±4 Ji p4> : $ 5 


jj \j\j p «£jj p »£jj fg 

^=jSj5 

jS t i_j\j IS X' :j (JjjliwJl 

(JUjII 


Abu Hurairah menuturkan, "Rasulullah 
telah melarang puasa wishal. Lalu, ada 
seorang dari kaum muslimin yang bertanya 
kepada beliau, 'Bukankah Anda juga 
melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?' 
Beliau pun bersabda, 'Adakah di antara 
kalian yang keadaannya sama denganku? 
Sesungguhnya, Rabbku selalu memberiku 
makan dan minum di malam hari.' 

Ketika mereka enggan menghentikan puasa 
wishal, maka beliau mengerjakan puasa 
wishal bersama mereka satu hari demi satu 
hari. Kemudian mereka melihat hilal. Maka, 
beliau pun bersabda, 'Sekiranya hilal itu 
terlambat datang, pasti aku akan menambah 
lagi puasa wishal bersama kalian.' Ucapan 
beliau ini sebagai contoh untuk menakuti 
mereka ketika mereka enggan menghentikan 
puasa wishal." 


405 



(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Ancaman bagi orang yang memperbanyak 
puasa wishal (49)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Ancaman bagi orang yang memperbanyak 
puasa wishal (49)) 


Penjelasan 

^ : Kata tanya menunjukkan celaan, 

mengesankan sesuatu yang mustahil. 

fJ=J : Andai bulan ini belum berakhir, 
tentu aku tambahi kalian puasa wishal 
hingga kalian tidak mampu mengerjakannya 
lalu kalian meminta keringanan untuk 
meninggalkannya (puas wishal). 

$ : Yaitu sebagai hukuman bagi 

mereka, nakkala bihi tankilan, seseorang 
menjadikan orang lain sebagai pelajaran bagi 
yang lain, an-nakal artinya hukuman yang 
membuat orang lain jera. 


HAD1TS KE-672: 


y Jill dip. -w 

:j\S .fLj *3* Jii ^2i 

&& ±4 & -■& A Ss 

ojilk: u ijiSs'iS •, up 

ulj M ukT r- !|) 4>!>l) 

(JLojll 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa Nabi 
gs bersabda, "Uanganlah kalian melakukan 
puasa wishal (beliau mengulanginya dua 
kali)." Beliau pun ditanya, "Bukankah Anda 
juga mengerjakan puasa wishal?" Beliau 
menjawab, "Sesungguhnya aku selalu diberi 
makan dan minum oleh Rabbku. Maka, 
kerjakanlah amalan-amalan yang kalian 
mampui saja." 


Penjelasan 

byte U jlijt & tjJKl : Kulliftu bi hadzal 
amr uklafu bihi, artinya aku dibebani 
suatu urusan dan aku menyukainya, yaitu 
lakukan apa yang kalian mampu, dan jangan 
memaksakan diri melakukan apa yang berada 
di luar kemampuan kalian, lalu kalian lemah. 


HAD ITS KE-673: 


:jl 5 tdls. &i 3*5 -tvr 

j*5S j&y £* Al ^31 

*3* & £3 & $ 

jui fLj 

Jfif «!i ‘,^14 jl 

• . * I* ■> 


Anas as berkata, "Nabi jg berpuasa wishal 
di akhir bulan sehingga para shahabat 
pun ikut berpuasa wishal. Ketika berita ini 
sampai kepada Nabi, beliau pun bersabda, 
'Sekiranya bulan dipanjangkan untukku, pasti 
akan aku kerjakan puasa wishal, agar orang- 
orang yang berlebihan dalam beragama 
meninggalkan sikap berlebih-lebihannya. 
Aku tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya 
aku senantiasa diberi makan dan minum oleh 
Rabbku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Angan-angan" (94), Bab: 
Hal yang dibolehkan mengucapkan "kalau" 
(9)) 


406 



- - Penjelasan 

: Ini berasal dari kata- 
kata berikut; ta’ammaq fil kalam artinya 
seseorang berbicara secara panjang lebar, 
rabith-nya dibuang berdasarkan indikasi 
kondisional, maksudnya puas wishal yang 
karenanya, orang-orang yang berlebihan 
dalam melakukan sesuatu, meninggalkan 
sikap berlebihan. 

J) : Aku menjadi. 
gisISj 43 isr& 1 Jumlah haliyyah. 


HADITS KE-674: 


fji 3 :C%)l3 -*\vt 

guy i fLj aIe. jpj 

tj O mJ (jl : jlS dill :ljiui 

. s „ .» ,• ■> ?. 

#£-*** cg-W S*s 

J\S JLtJjll <_j\j IA J~ab\ V* Aa-^a-l) 

(fU- 9 ijs^' S? 


Aisyah & berkata, "Rasulullah ^ melarang 
puasa wishal sebagai bentuk kasih sayang 
kepada mereka (para shahabat). Para 
shahabat pun bertanya, 'Bukankah Anda juga 
melakukan puasa wishal?' Beliau bersabda, 
'Sesungguhnya aku tidaklah sama dengan 
keadaan kalian, karena aku senantiasa diberi 
makan dan minum oleh Rabbku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
wishal dan pendapat bahwa di malam hari 
tidak ada puasa (48)) 


MENCIUM ISTRI KETIKA PUASA 
TIDAK HARAM 


HADITS KE-675: 


5![ :cJ\3 iji\ l&le -*\Yo 

ciy» jaJ ipJl&jAj 4?\jj\ 

(pjLoll A l . a.11 «_Aj tl r* :j <>^>l) 


Aisyah nfy berkata, "Nabi jgg mencium salah 
seorang dari istri-istrinya dalam keadaan 
berpuasa." Kemudian ia tertawa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Berciuman bagi orang yang berpuasa (24)) 

Penjelasan 

**.l 5 )f : Aisyah sendiri. 

: Ini mengingatkan bahwa Aisyah 
adalah pelaku kisah tersebut agar ia lebih 
dipercaya, atau Aisyah senang karena 
posisinya di mata Rasulullah sH dan cinta 
beliau kepadanya. 


HADITS KE-676: 


:cJll <l£g\E -1Y1 

*pU^ y>j J-iQj 

(pjLal) S yALU >Vj tT* I— T - 1 ) 


Aisyah ^ berkata, "Nabi mencium 
dan mencumbui (istri beliau) ketika beliau 
sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang 
paling mampu mengendalikan syahwatnya 
dibandingkan kalian." 


407 



(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: SAHNYA PUASA ORANG YANG JUNUB 

Bercumbu bagi orang yang berpuasa (23)) KETIKA TELAH TERBIT FAJAR 


Penjelasan 

‘A £5 : Mubasyarah artinya menyentuh, 
makna asal kata ini adalah ketika kulit seorang 
lelaki menyentuh kulit seorang wanita. 

• Bagian tubuh beliau, maksud Aisyah 
adalah kemaluan secara khusus berdasarkan 
indikasi yang menunjukkan makna tersebut. 
Kata ini diriwayatkan dengan hamzah dan 
ra’ difathah dan. Ibnu Hajar menempatkan 
pendapat ini di urutan teratas dalam Fathul 
Bary dan ia nyatakan, inilah yang paling 
masyhur. Al-Bukhari mengisyaratkan 
menguatkan pendapat ini melalui penafsiran 
yang ia sebutkan, yaitu yang paling mampu 
menguasai keinginan dan hajat diri. At- 
Taurabisyti menjelaskan, mengartikan 
irb untuk bagian tubuh dalam hadits ini 
tidak tepat, dan tidak ada yang terpedaya 
selain orang yang tidak mengetahui sisi-sisi 
keindahan kata, tidak menyukai sunnah- 
sunnah abad dan manhaj yang benar. Ath- 
Thaibi memberikan tanggapan, Aisyah 
menyebut macam-macam syahwat, mulai 
dari yang paling rendah hingga yang paling 
tinggi, lalu ia menyebut pendahuluannya; 
ciuman, berikutnya sentuhan seperti cumbu 
rayu dan dekapan, selanjutnya Aisyah 
bermaksud menyebut hubungan badan lalu 
ia menyebut irb. Kata apa lagi yang lebih baik 
dari kata ini. Al-Muwaththa' menyebutkan 
riwayat Ubaidullah, "Siapa di antara kalian 
yang lebih mampu menguasai diri.” Inilah 
penjelasan At-Tiimidzi dalam Al-J&mV, 
lalu ia menyatakan; artinya; keinginan diri. 
Al-Hafizh Zain Al-Iraqi menyatakan, ini 
adalah pendapat yang paling tepat, karena 
penafsiran terbaik untuk kata-kata asing 
adalah yang disebutkan dalam salah satu 
jalur hadits yang sama. 


HADITS KE-677: 


* i " ' S'T - S 

^ ™^VV 

< 9 

+ * + ^ i | *•’ * «ti • *2Jn * * 

#bl 0* ‘ft'-** & di 


fbj &\ & &\ 5f 

c&i P 

4A1U jLii :£>j\X 1 xS} Oij^ 

jp #3 otj>j d i* &Z& 

d jJ3 j cUi : J==u jjl JUs 

r t XSi\ ^ yi of 
jfb $ ^j)i Ju* jOI .£? 

oil Sljij 

dUif :JuI i&Juu pij Jjd jTjti 

(Im> tt r* ^ a>^>!) 


Hadits Aisyah dan Ummu Sulaim : 

Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits 
bin Hisyam mengabarkan bahwa ayahnya, 
Abdurrahman, mengabarkan kepada 
Marwan bahwa Aisyah & dan Ummu 
Salamah telah mengabarkan kepadanya 
bahwa Rasulullah $£ pernah mendapatkan 
waktu Fajar ketika beliau masih dalam 
keadaan junub karena menggauli istrinya. 
Kemudian beliau mandi dan berpuasa. 
Marwan berkata kepada Abdurrahman bin 
Al-Harits, "Aku bersumpah dengan nama 
Allah. Pasti akan aku sampaikan hal ini 
kepada Abu Hurairah m" 


408 



Saat itu, Marwan menjabat sebagai 
pemimpin di Madinah. Abu Bakar berkata, 
"Hal itu membuat Abdurrahman merasa 
tidak senang." Kemudian kami ditakdirkan 
berkumpul di Dzul Hulaifah yang ketika itu 
Abu Hurairah memiliki tanah di sana. Maka, 
Abdurrahman berkata kepada Abu Hurairah, 
"Sesungguhnya aku akan menyampaikan 
satu hal kepadamu yang seandainya Marwan 
tidak bersumpah tentangnya kepadaku 
maka aku tidak akan menyampaikannya 
kepadamu" Lantas ia menyebutkan apa 
yang disampaikan Aisyah dan Ummu 
Salamah tersebut. Abu Hurairah pun berkata, 
"Hal tersebut juga pernah diceritakan 
kepadaku oleh Al-Fadhl bin Abbas dan ia 
lebih mengetahuinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Puasa " (30), Bab: Junub 
ketika berpuasa (22)) 

Penjelasan 

jt : Setelah berhubungan badan 
dengan istri beliau. 

: Taqri' adalah celaan. 

: Yaitu dengan kata-kata yang telah 
disebutkan, ini karena Abu Hurairah mengira 
bahwa orang yang memasuki waktu shubuh 
dalam keadaan junub karena berhubungan 
badan, puasanya tidak sah berdasarkan 
hadits Fadhl bin Abbas dalam Shahih Muslim 
dan hadits Usamah dalam Sunan An-Nasa'i. 


JIMAK PADA SIANG HARI BULAN 
RAMADHAN HARAM BAG! ORANG 
YANG BERPUASA 


HADITS KE-678: 


:J15 til* 4JJI YJ£i> (J,\ dSjS- -1VA 

: jvii ^31 jl 


.» • - a t * • 


: JlH £fj 

frX d\ gj : j\S A : J\S Uj d 

> s°i f * 'w- It 'w~ •" i '> -r 

Aj U Junsal 2 :J\i JooUjo jj 

&\ :J\I H :Jlf 'JL, 

ofi is ^.{ Jp jvlellA & 


(iUAl :J\3 ILa £_p-l C^O 

IjjlS" la) ojljS^ll <!s>l Ja 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki yang datang kepada Nabi 
lalu berkata, "Orang yang ada di belakang 
ini telah berhubungan badan dengan istrinya 
pada siang hari bulan Ramadhan." Beliau 
bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu 
untuk membebaskan seorang budak?" Orang 
itu menjawab, "Tidak." Lalu beliau bertanya 
lagi, "Apakah kamu sanggup untuk berpuasa 
selama dua bulan berturut-turut?" Orang itu 
menjawab, "Tidak." Lalu beliau bertanya lagi, 
"Apakah kamu mempunyai makanan untuk 
diberikan kepada enam puluh orang miskin?" 
Orang itu menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi 
diberikan satu keranjang dan jerami yang 
berisikan kurma. Beliau lantas bersabda, 
"Berilah makan orang lain dengan kurma ini 
untuk dirimu." Orang itu berkata, "Apakah 
kepada orang yang lebih membutuhkan dari 
kami? Padahai, tidak ada keluarga yang 
tinggal di antara tanah yang berbatu hitam ini 
yang lebih membutuhkan bantuan daripada 
kami." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu 
berilah makan keluargamu dengan kurma 
ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Orang yang bersetubuh pada siang bulan 
Ramadhan, apakah ia boleh memberikan 


409 



makanan untuk keluarganya sebagai kafarah 
walau mereka berakhlak jelek? (48)) 

Penjelasan 

6) : Mengikuti pola kata katif artinya yang 
paling belakang dari suatu kaum. 

jc. : Menggauli istrinya. 

: Dimerdekakan. 

* 

<5 'j*> o' : 'Araq adalah keranjang yang dibuat 
dari pintalan daun kurma, dan apa saja yang 
dipintal namanya 'araq-'araqah. 

J^jJl : Keranjang. 

ca? 15 : Labbah adalah harrah, yaitu 
kawasan yang dipenuhi batu-batu hitam, 
jamaknya labat. Madinah terletak di antara 
dua kawasan luas yang dipenuhi batu-batu 
hitam yang menjaganya. 


H ADITS KE-679: 


(J I :cJ\l -*\V^ 

:jll ci^-1 :JUj £ jLj &l 

:$) j\l oJJj : j\3 3lS 

? i I -Pi ^ T ^ ^ ^ . 1 9 • .#«• < T»** 

^)UaOi ouij 

juc. jvl) iiij djCs- &S 

Al jj Gft U d!jSl U S|3j 

«lS uf Ift : jlil t :jul ifLj aIc. 
U jp : jla 44 jlia lift li- :jvl 

gU :jli 

0j4 tji ljUoI v_A* n AT :(j 


seraya mengatakan, "Aku terbakar." Nabi 
bertanya, "Mengapa bisa begitu?" "Aku 
telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan 
Ramadhan," jawabnya. Nabi ^ berkata, 
"Bersedekahlah Orang itu menjawab, 
"Saya tidak mempunyai apapun." Lalu ia 
pun duduk. Tak berselang lama, datanglah 
seseorang yang sedang menuntun keledai 
menuju kepada Nabi la juga membawa 
makanan. -Abdurrahman, salah seorang 
perawi, mengatakan, "Saya tidak tahu 
siapakah dia "- 

Maka, Nabi bertanya, "Mana orang yang 
terbakar tadi?" Orang itu menjawab, "Saya 
di sini." Nabi jgg berkata, "Ambillah ini 
dan bersedekahlah dengannya." "Untuk 
orang yang lebih membutuhkan daripada 
diriku?" tanyanya, "Sungguh, keluargaku tak 
memiliki suatu makanan pun " Maka Nabi % 
bersabda, "Kalau begitu, makanlah sendiri 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ketentuan-ketentuan 
Allah" (86), Bab: Seseorang yang melakukan 
dosa yang sepantasnya dihukum akan tetapi 
imam mengabari tak ada hukuman (26)) 


- Penjelasan 

cJjSil : Ia menyebut dirinya terbakar api 
karena ia yakin pelaku dosa disiksa dengan 
api neraka, ini adalah majaz untuk perbuatan 
maksiat, atau ia akan terbakar pada hari 
kiamat, sehingga ia membayangkan sesuatu 
yang mungkin teijadi sebagai sesuatu yang 
nyata dan ia ungkapkan dengan kata kerja 
lampau. 

dJJj : Aku menggauli istriku. 


Aisyah qg meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki mendatangi Nabi jg di masjid 


410 



BOLEH BERPUASA DAN BERBUKA 
PADA BULAN RAMADHAN BAGI 
MUSAFIR 


HADITS KE-680: 


S* I • + } • * ji. | * - .s*' * . ^ 

& jl ££ fLj &l 4 &I jjij 

^3\1 «JJa3l Ju-kSllI ^La 3 «5l^j ^ 


0“ 


liii 


3abir bin Abdullah m berkata, "Dalam suatu 
perjalanan, Rasulullah sgg pernah melihat 
kerumunan orang dan seseorang yang 
sedang dipayungi. Beliau pun bertanya, 'Ada 
apa dengan orang ini?' Mereka menjawab, 
'Orang ini sedang berpuasa.' Beliau 
pun bersabda, 'Tidaklah termasuk suatu 
kebajikan 4 berpuasa dalam perjalanan' 5 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi 'Tidak ada kebajikan berpuasa 
dalam safar" (36)) 


UU lij sjU T“t <_jbS* T** : j 

tj\ 

Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ pergi menuju Mekah pada bulan 
Ramadhan dan beliau berpuasa. Tatkala 
sampai di daerah Kadid, beliau berbuka, 
orang-orang pun turut berbuka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" ( 30), Bab: Apabila 
melaksanakan puasa Ramadhan beberapa 
hari kemudian bepergian (34)) 

Penjelasan 

: sebuah tempat berjarak sekitar tujuh 
marhalah dari Madinah, dan berjarak sekitar 
dua marhalah dari Makkah. 


- Penjelasan 

liUy : isim zahmah, maksudnya sifat 
untuk sesuatu yang tidak disebut, maksudnya 
adalah (ia melihat suatu kaum 

berdesakan). 

£ It jU ji : yaitu ia diberi naungan dari terik 
matahari karena ia sangat kehausan dan 
panasnya berpuasa. 

jLiJ : yaitu bukan bagian dari ketaatan 
dan ibadah. 

jlli\ £ : ketika orang yang berpuasa 

sampai pada kondisi yang memberatkan 
seperti itu. 


HADITS KE-682: 


HADITS KE-681: 


<L^.C- 4JJI 4A)l XiS- /jj £***> -1A^ 
*• > 

lii u : jus ‘^ic- jli jJ Su-jj ^^3 J(} 

ja ! Jl jajJslljdl jid :JUl 


ill Jji (_j\j fT f* <j^i-t) 


^ liS* : JlJ ,j-il -^AC 

jp jSJti)l um |»U aJl£ 4J0l j-i *gill 

i_A>v*5>t i — jo |J v-Aj TV T m 4j-^i-t) 

(jUai^ltj i3 tjaiu a—Lc dll 


4 Yakni tidak termasuk ketaatan dan ibadah (ShahiTi A/- 
Bufc/iJrfTahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

5 Maksudnya puasa yang sampai membuat pelakunya 
merasa payan dan berat ( Shahih AI-BukhSri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


411 



Anas bin Malik berkata, "Kami pemah 
mengadakan perjalanan bersama Nabi jgj. 
Orang yang berpuasa tidak mencela orang 
yang berbuka dan orang yang berbuka juga 
tidak mencela orang yang berpuasa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Para 
shahabat Nabi tidak menceia sebaglan 
atas sebagian yang lain baik yang puasa 
atau yang berbuka (37)) 


PAHALA ORANG YANG BERBUKA 
DALAM SAFARNYA 


HAD1TS KE-683: 


ll£ : jli iiic Jill -w 

% ujH'i .jdij * 3 * Jili jin 

IjLij fIS IjJli ^ 4 wSUfcu jbb 

!&% v«?i !>s3 !i>> 4 42 

:fLj Jili ^ji jos <5fi£j 
^ujudioj^ii 


J-Jai i_)U \K : jj-Jlj o*\ :j jjjliJl A^i-i) 

Anas as berkata, "Kami pemah bersama Nabi 
M- Kebanyakan di antara kami berlindung 
dengan kainnya masing-masing. Orang- 
orang yang tetap berpuasa, mereka tidak 
dapat melakukan apa-apa. Adapun orang- 
orang yang berbuka, mereka mengerahkan 
hewan tunggangan mereka, bekerja keras, 
dan menangani pekerjaan (orang-orang 
yang berpuasa). Nabi lantas bersabda, 
'Orang-orang yang berbuka pada hari ini 
telah bepergian dengan mendapatkan 
pahala."' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan membantu 
dalam perang (18)) 


Penjelasan 

4ATJ)! IjfcuS : Unta yang ditunggangi, kata 
tunggalnya rahilah, tidak ada bentuk 
tunggal dari kata tersebut, maksudnya 
mereka mengirim unta-unta tersebut untuk 
mengambil air. 

l&silj : Imtahanahu artinya digunakan untuk 
bekerja. 

: Mereka melayani orang-orang yang 
berpuasa, memberi minum dan makanan 
hewan-hewan temak. 


BOLEH MEMILIH UNTUK BERPUASA 
ATAU BERBUKA KETIKA SEDANG 
SAFAR 


HADITS KE-684: 


6^' &\ Q & j -*\At 

- 7 • £.1, • «• , t 5 ? „ •“! «• , S 

^ oyf" aIIc- <U)I 

>1ji ijdij $5* S»i J* -jjSy JiS 
s-4 oi3 jj : jui 


j ulj rr r* :j ^jUJl a^>1) 

Aisyah eg, istri Nabi jg, meriwayatkan bahwa 
Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada 
Nabi "Bolehkah saya berpuasa saat 
bepergian?" la adalah orang yang sering 
berpuasa maka beliau menjawab, "Dika 
kamu mau berpuasalah dan jika kamu mau 
berbukalah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
dan berbuka dalam safar (33)) 


412 



HADITS KE-685: 

: JVl ci iuJl s bj5jl -1Ao 

^ 4 fbj gz &\ g}\ g &-> 

T" ’ " \*Sw *• ? - - s, - 0- . ,?•? 

Jp (»£ 4 

5^ CLi Uj cjil sJlAi 

<lll l * . » L> l»lL TO ' -/*^U v-jlsS" f* !|^ (5jl?lJI <>^>i) 


Abu Ad-Darda' m berkata, "Kami pernah 
keluar bersama Nabi pada sebagian 
perjalanan beliau, pada hari yang sangat 
panas. Di antara kami ada seseorang yang 
meletakkan tangannya di atas kepalanya 
lantaran amat panas. Ketika itu tidak ada 
seorang pun di antara kami yang berpuasa 
kecuali Nabi dan Ibnu Rawahah 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf 
(35)) 


SUNAH BERBUKA PADA HARI 
ARAFAH BAGI SEORANG YANG 
SEDANG BERHAJI KETIKA (WUKUF) 
DI ARAFAH 


HADITS KE-686: 

liU j\ f\ -tAt 

&\ & jSJI 4«*I> gi&l 

'•f&Jaju J\lj p\*9jb :<L$*oju JUi ijJuij aJlC- 

ui||3 jAj AiJl cJuujli |JU2u jZjJ 

A o’ «" f 0 ** *[** 

Jp 


jjft OyijJI <_»L A A ?® A»^i-l) 

(*»j«i 


Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits meriwayatkan 
bahwa orang-orang berselisih pendapat 
tentang puasa Nabi pada hari Arafah. 
Maka, sebagian dari mereka mengatakan, 
"Beliau berpuasa." Sementara sebagian yang 
lain mengatakan, "Beliau tidak berpuasa." 
Kemudian Ummu Al-Fadhl pun mengutus 
seseorang untuk membawakan segelas susu, 
ketika beliau sedang mengerjakan wuquf di 
atas untanya. Beliau pun meminumnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Berhenti 
di atas tunggangan di Arafah (88)) 


HADITS KE-687: 

jtfn 5? a# &\ c$ej 2&J && -1AV 

j£ fLj gZ &\ ^SJI 4 IjllA 
«ci5pi 4 J|!3 jij «oS^ di ciij6 J5> 

^ •*%{** * i 9 *" ^ ♦ 

(Oj& i_j\j “l« T'* :<j (JIjUxJI <»^i-t) 


Maimunah & meriwayatkan bahwa orang- 
orang ragu terhadap puasa Nabi g£ pada hari 
Arafah. Maimunah pun mengutus seseorang 
untuk membawakan susu kepada beliau 
yang sedang mengerjakan wukuf di Arafah. 
Beliau pun meminumnya, sementara orang- 
orang melihatnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Arafah (65)) 


Penjelasan 

: Wadah yang digunakan untuk 
memerah susu yang berisi susu, atau susu 
yang diperah. 


413 



PUASA HARI ASYURA* 


HAD ITS KE-688: 

51 (I4I& AJJl iS$£ aa 

y\ p j£ jijis ci£ 

i o' I - ” ^ ^ •'T >i 1 ^ »* i j ^ | J 

^9* Awlfr AUi . jc./'? <U3l 

Artlfr 4 Ail ^*9 AUl d^jj ‘O^^j 

aii jij LXi iai & :fLj 

(<j'-k-*j j‘_^> Vj?i) vl ' : |* yd\ wit sS” r- :,_} ,j jUyJI *>. ^p-t) 


Aisyah & meriwayatkan bahwa orang- 
orang Quraisy biasa mengerjakan puasa 
hari Asyura' 4 pada masa jahiliyah. Kemudian 
Rasulullah £§ pun memerintahkan untuk 
melaksanakan puasa tersebut hingga puasa 
Ramadhan diwajibkan. Maka, Rasulullah jgjj 
bersabda, "Barang siapa yang mau berpuasa 
Asyura' hendaklah ia berpuasa. Dan barang 
siapa yang mau, ia boleh berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Wajib 
puasa Ramadhan (1)) 


HAD ITS KE'689: 

"i ’1 .r 


5 o : .Ujlfi. 4 JJI C&YS** J? - 1 M 

<0^ Wj Jjj laid JaI aJsj^OJ 

* * * " *T'i * • ' ' f '\ ' 

ij aLSi JJJ : J\i 

l iv-Aj U > ) y~* f : 

(j»Lwa)l p f-a ., 1 , fc I l^T jjjjJl 


berpuasa Asyura' hendaklah ia berpuasa. 
Dan barang siapa yang mau, ia boleh tidak 
berpuasa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2) Bab: Wahai orang-orang beriman 
diwajibkan atas kalian berpuasa (24)) 

Penjelasan*-- — 

iliij jjS 111* : Yaitu puasa Ramadhan. 


HADITS KE-690: 


•| " 7 ^ 9 > 9 * 9 J) . Q * >9 ^ 

4JlC> J90 (jyuuji 4JJI .U* kloJ9- -*W 

:JUl jijzM : Jill tjLlJaj JaJ 

jjl lili jyi> j3i f u4 

U :t-*L :U b^aJI t 4>^>l) 

(fL-fl]l p.^n.lfr <_^£" lyuT jjjJl Ifjl 


Hadits Abdullah bin Mas'ud. AI-As/ats 
pernah menemui Ibnu Mas'ud ketika ia 
sedang makan. Al-Asy'atas berkomentar, 
"Hari ini adalah hari Asyura/" Abdullah 
berkata, "Dahulu sebelum diwajibkan 
(puasa) bulan Ramadlan, hari ini adalah hari 
untuk berpuasa. Namun, tatkala telah turun 
(kewajiban puasa) bulan Ramadhan maka 
hari itu ditinggalkan. Karena itu, mendekatlah 
dan makanlah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat:A/- 
Baqarah (2) Bab: Wahai orang-orang beriman 
diwajibkan atas kalian berpuasa (24)) 


Ibnu Umar berkata, "Dahulu, hari Asyura' 
adalah hari yang digunakan oleh orang- 
orang jahiliyah untuk berpuasa. Ketika turun 
(kewajiban puasa) bulan Ramadhan maka 
beliau bersabda, 'Barang siapa yang mau 

6 Berpuasa pada tanggal 10 Muharram 


HADITS K.E-691: 

4JJl (jl AJ AJjUw i£oU9- -*WN 

* 

Awl 4j I Owf- J-w?* ( jA tU^LP 


414 



1 1 t" ^ ''' "’l'' f l*" ^ I •* ,0 I 

tpljjJtflfc t()LU ^1 ^1 

cJul f*=»jUU ooil Jif U : 

& -Syi fLj Ai ^ 4>i j^j 
£ e U> U 15 ^:lc 4ifeJ pj 

pi! jJaJ ( L^Ib £l& 

(ejj^lc ^L«o (— >U *\\ Yj^II ujIiS” T* : j <^jUiJI A»p.t) 


Hadits Mu'awiyah bin Abu Sufyan Humaid bin 
Abdurrahman meriwayatkan bahwa pada 
hari Asyura', pada tahun diselenggarakannya 
haji, ia mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan berkhotbah dari atas mimbar, 
"Wahai penduduk Madinah, di mana para 
ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah gg 
bersabda, 'Ini adalah hari Asyura' dan Allah 
tidak mewajibkan puasa atas kalian pada 
hari ini, tapi sekarang aku sedang berpuasa. 
Maka, barang siapa yang mau berpuasa 
Asyura', hendaklah ia berpuasa; dan barang 
siapa yang mau, ia boleh berbuka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari 'Asyura (69)) 


HADITS KE-692: 

:<J\3 (U4L& 4)1 ($ 0 j 

Jr} fLj }} 

:$ii u :j\i3 a\j}Z\z $ £^5 Sjjdi 

" * 1,1 *•” 1 ' " ? 11 " P«" 1 ? " 

^ fji 

uu :JV5 A*aLa3 ^jJLfr ^a 
^aC-OJ JJoVj AjaLai 


Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Nabi 
telah datang dan tinggal di Madinah, beliau 
melihat orang-orang Yahudi mengerjakan 
puasa hari Asyura', lalu beliau bertanya, 
'Mengapa kalian mengerjakannya?' Mereka 
menjawab, 'Ini adalah hari baik dan hari 
ketika Allah menyelamatkan Bani Israil 
dari musuh mereka, lalu Nabi Musa 
menjadikannya sebagai hari berpuasa.' 
Beliau pun bersabda, 'Aku lebih berhak 
terhadap Musa daripada kalian.' Kemudian 
beliau berpuasa dan memerintahkan untuk 
berpuasa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari 'Asyura (69)) 


HADITS KE-693: 

jlS :<J13 «U£. 4)1 iS*J* «4' 

^ji jil 1 Sic, ajfeii ;ii5 zi^ic. $ 


Abu Musa m berkata, "Hari Asyura' telah 
dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai 
hari raya. Nabi pun bersabda, 'Berpuasalah 
kalian pada hari itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari 'Asyura (69)) 


HADITS KE-694: 


U : j\5 i\£s. 4)1 ($?J jjiUi ^jl vio -1H 

\j£j tZlJjiAc. j£ 

^)L2i4j j4»i 

(*ljjilc ujIj ljUlS” r* ijijliiJI 4^^>-t) 


415 



HADITS KE-696: 


Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pernah 
melihat Nabi $£sengaja berpuasa pada suatu 
hari yang beliau istimewakan atas selainnya 
kecuali hari ini, yakni hari Asyura' dan bulan 
ini, yakni bulan Ramadhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari'Asyura (69)) 


Penjelasan 

: Dengan sengaja. 


APABILA TELANJUR MAKAN PADA 
HARI ASYURA* 


• tl* •S 4 ** * "‘■'ill { 0 + 

:CJb i -1^1 

jjl ji silt ^ &I ji ^Ji 

tojj ilia jya jUaTil 

iJuu ij*yas \l£l :cJll CjL2> 

^ adji $ 

ji. aiS ;\-^i jp iSjj 


• • 




HADITS KE-695: 


5 ! ole H ll gjS’SlI iuii -■>'« 

a. %j ci fLj iii ^ 

-,{ yiS ,1Sl , u S? :ir, life »s , „ai 


Jl JS i 5> fji 

jV+JVj (jyj I3J i_j(j f\ i_jUS” IT* :,j (JJjliiJI <>^>1) 

(U^o 


Salamah bin Al-Akwa' m meriwayatkan 
bahwa Nabi ag pernah mengutus seseorang 
untuk menyeru di tengah-tengah manusia 
pada hari Asyura', "Sesungguhnya siapa 
saja yang telah makan maka hendaklah 
ia menyempurnakan (menahan din) atau 
berpuasa; dan siapa saja yang belum makan 
maka hendaklah ia tidak makan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Apabila 
berniat puasa pada siang hari (69)) 


Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata, "Nabi 
pernah mengirim utusan ke kampung- 
kampung kaum Anshar pada pagi hari 
Asyura' (untuk menyampaikan kabar) bahwa 
barang siapa yang tidak berpuasa sejak pagi 
hari maka hendaklah ia menyempurnakan 
sisa harinya (dengan berpuasa). 7 Dan barang 
siapa yang sejak pagi sudah berpuasa maka 
hendaklah dia melanjutkan puasanya." 

Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz melanjutkan, 
"Setelah itu kami senantiasa berpuasa 
dan melatih anak-anak kecil kami untuk 
berpuasa, serta kami sediakan untuk mereka 
semacam alat permainan yang terbuat dari 
bulu domba. Dika salah seorang dari mereka 
ada yang menangis meminta makan, maka 
kami beri ia permainan itu hingga tiba waktu 
berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
anak kecil (47)) 


Penjelasan - 

: Wol yang celup. 


416 


7 Hal ini bertujuan untuk menghormati hari Asyura' (Imam 
Nawawi: Al-Mlnhij Syarh Shahih Muslim 8/1 3) 



LARANGAN BERPUASA PADA IDUL 
FITRI DAN IDUL ADHA 


CuJ 1 A^a 


HAD ITS KE-697: 


&£. SSi I <#j oU&l ^ dJ^- -HV 

•• *■' ^ 

&l ^0 4)1 jjlj JiS o^S ofo : j\S 

i* fji 0* 

**3 I fi^!3 

( ^hall ^j«o (_jU AT :j»_j*a)l vjbS" f* A^yi-l) 


Umar bin Al-Khatthab m berkata, "Inilah 
dua hari yang dilarang oleh Rasulullah 
berpuasa di dalamnya, yakni pada hari 
ketika di dalamnya kalian berbuka dari puasa 
kalian (Idul Fitri) dan hari lainnya adalah hari 
yang di dalamnya kalian memakan hewan 
kurban kalian (Idul Adha)." 8 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Fitri (66)) 

Penjelasan 

jL£=>£li jj : yaitu dari kurban-kurban kalian. 


HAD ITS KE-698: 

alt 4JJ| C&j -'Wh 

Q ^yo Slj :J\3 aJlC- 4)1 ^s> 'gill 


8 Termasuk puasa yang dilarang juga adalah puasa pada hari- 
hari Tasyf q, yaitu tanggal 11, 12, dan 1 3 Dzulhijjah. Hal 
ini beidasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah oh 
bahwa Rasulullah ig. mengutus Abdullah bin Hudzafah 
tawaf di Mina seraya bersabda, 1 Apakah kalian puasa pada 
hari-hari Inlt Sesungguhnya ini adalah hari-hari rriakan, 
minum, dan zikirkepada Allah 'Azza wajalla 
(HR Ahmad dengan isnad yang bagus) (Sulaiman Al-Faifi, 
Al-Wajtz Ft Flqnis Sunah, Kairo: Dar Al-Fath Al-Arabi 
2009 ) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi j|g yang bersabda, "... Dan tidak boleh 
berpuasa pada dua hari raya, yakni Idul Fitri 
dan Idul Adha ..." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinah" (20), Bab: 
Masjid Baitul Maqdis (6)) 

Penjelasan 

i £ S : Agar antara puasa dan tidak 

puasa dipisahkan. 

: Karena pada hari itu Allah menyeru 
hamba-hamba-Nya yang ada di Mina (yang 
tengah menunaikan ibadah haji) dan lainnya 
untuk menjamu dan memuliakan-Nya, 
seperti halnya mereka disyariatkan untuk 
menyembelih kurban dan memakannya. 
Ijma’ mengharamkan berpuasa pada hari 
raya fitri dan adha. 


HADITS K.E-699: 


£yj <4^ 4JJl 

c&j Jl jfc ^ yS*’ $ 

££\ j\S «cyj 6? fe :jul 

fLj *5 * juj ^ 

• *ii I c " • *" 

(jJtJI i_j\j AV :^o)l f* :j iSjVpOI A^-^S-I) 


Hadits Ibnu Umar, dari Ziyad bin Jubair ia 
berkata, "Ada seorang lelaki yang datang 
menemui Ibnu Umar W seraya berkata, 'Ada 


417 



seseorang yang bernazarakan melaksanakan 
puasa pada suatu hari.' Aku menduga ia 
mengatakan hari Senin. Temyata, hari yang 
dinazarkan itu bertepatan dengan hari raya. 
Maka, Ibnu Umar pun berkata, 'Allah telah 
memerintahkan untuk menunaikan nazar, 
tapi Nabi jg melarang berpuasa pada hari 
raya ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Adha (67)) 


MAKRUHNYA MENGKHUSUSKAN 
PUASA PADA HARI JUMAT 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda, 'Janganlah salah seorang 
dan kalian berpuasa pada hari 3umat 
kecuali diikuti dengan satu hari sebelum atau 
sesudahnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari Jum'at (63)) 


PENjELASAN MANSUKHNYA 
FIRMAN ALLAH: WA ’ALAL LADZINA 
YUTHIQONAHU FIDYATUN, 
DENGAN FIRMAN-NYA: FAMAN 
SYAHIDA MINKUMUSY SYAHRA FAL 
YASHUMHU 


HADITS KE-700: 


:j\3 oC£ lioui- ~V*‘ 

*• a" 

AUl ^9 I cjll 

(S**i-I {y (ye If <~>\£ V* : j *>yi.t) 


HADITS KE-702: 

cJjj U) :J\i <<uJui -V*T 
SjJI Ajjj Ajja Jpj 


Hadits 3abir, Muhammad bin Abbad 
mengatakan, "Aku bertanya kepada 
3abir m. Apakah Nabi % telah melarang 
(mengkhususkan) puasa pada hari Jumat? 
Dia menjawab, 'Benar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari Jum'at (63)) 


HADITS KE-701: 


> • * 


i : j\i 4JJI (S?j ”V*> 

oSjia H fLj g* &\ & gi\ 

oJUu Jl aI I d 'j/l AjuiLl j»jj 

(i**i-l fj-e <-A» If V* : j igjUbJl *^>.1) 


. > » j • 


(a ..^ »jI » yi 


Salamah berkata, "Tatkala turun ayat, 
'Dan wajib bagi orang-orang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi 
makan seorang miskin.' Maka ada orang 
yang ingin berbuka dan (menggantinya 
dengan) membayar fidyah, hingga kemudian 
turunlah ayat setelahnya yang menasakh 
(menghapus) ayat tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat:A/- 
Baqarah (2) Bab: Barangsiapa di antara 
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya ) di 
bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 
bulanitu (26)) 


418 



QADHA* PUASA RAMADHAN PADA 
BULAN SYA'BAN 


HADITS KE-705: 


HADITS KE-703: 

0^ 4JJI Ift -v«r 

of 5^-1 US <o^j 0- fj*» £ oi^i 

*Lai ^ 'bit ,JA I— »Vj t* Yj^oJI r> :j ^UOI 

(o^*j 


Aisyah ® berkata, "Aku pernah memiliki 
utang puasa Ramadhan dan aku baru 
sanggup mengqadha'nya pada bulan 
Sya'ban." . 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kapan 
mengganti puasa Ramadhan? (40)) 


MENGQADHA’KAN PUASA ORANG 
YANG TELAH MENINGGAL 

HADITS KE-704: 


&\ i Bi; of *$* 3»i &?j ispfe ^ -v. t 

•- tr »T - Ai ?- 

:<Jl3 |«JUij^ ^JlC- 4mi ^0 

*** **l - 

4Jj 4JLC- > w? 

aJ^ oL» i— >L If r* 4j>-^\) 


Aisyah <g$ meriwayatkan bahwa Rasulullah 
M bersabda, "Barang siapa yang meninggal 
dunia dan memiliki utang puasa, maka 
walinya boleh berpuasa untuknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Meninggal dan ia punya tanggungan puasa 
(42)) 


i < ^ ® ^ | t ^ | ^ ^ ®. JO > 

*U)l do — Y*o 

:jul c^Lj *3* ^ ji Jij 

ijfr* l4iLCj Coli (^1 0i 4jJ' - 

0» AIM : Jl9 |»ju : Jb ?l 4IC. 


Ajltj oU yii It :p«3ll 1 Y' - rj ^jUJl f>|>!) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Seorang lelaki 
datang menemui Nabi seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya 
telah meninggal dunia dan ia masih memiliki 
utang puasa selama sebulan, apakah saya 
boleh mengqadha' puasa tersebut untuknya?' 
'Boleh,' jawab beliau, 'Utang kepada Allah 
lebih berhak untuk dibayar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Meninggal dan ia punya tanggungan puasa 
(42)) 


ORANG YANG BERPUASA HARUS 
MENJAGA LIDAH 

HADITS KE-706: 

*;•>«. S f - ti . , . , ^ ° f > 0 „ 

0J*0 O' 4JJI ($0j SJj^A Q\ -V*t 

Stf : jll fhj &\ &\ 

‘UAl* j' 4i)ll Jja\ oij ‘J-fe 

^ 1 1 x . £ •»> 

i i • 1 ■?! " : c 0 »ss- 9*1 " * 1 

p* ‘-V 3, 5^ 45-" *J Oi-Lr* ft 

(Jl*J 4jj1 lie- 44^' (4^' 

4 f i^ji f i? %% 

j5m <LzS^\j tij £y >- 1 U)3 
(^aJI J-iai i_>\j t <_jb 5 " r* :j A^i-I) 


419 



Abu Hurairah sgs meriwayatkart bahwa 
Rasulullah $§ bersabda, "Puasa itu adalah 
perisai 9 , maka janganlah (orang yang 
berpuasa) berbuat keji dan berbuat bodoh. 
Jika ada orang yang mengajaknya berkelahi 
atau menghinanya maka katakanlah, 'Aku 
sedang berpuasa (ucapannya diulang dua 
kali)/ Dan demi Zat yang jiwaku berada 
di Tangan-Nya, sungguh bau mulut orang 
yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi 
Allah daripada harumnya minyak misik. 7a 
meninggalkan makanan, minuman, dan nafsu 
syahwatnya karena Aku. Puasa itu untuk-Ku 
dan Aku sendiri yang akan membalasnya.' 
Dan setiap satu kebaikan akan dibalas 
dengan sepuluh kebaikan yang semisal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Keutamaan puasa (2)) 

Penjelasan 

* Penjaga dan tabir dari segala kemaksiatan, 
karena puasa memutuskan dan melemahkan 
syahwat. Pendapat lain menyebut; menjaga 
dari neraka, karena puasa menahan diri dari 
segala syahwat, sementara neraka diliputi 
berbagai syahwat. 

: Tidak berkata kotor. 

H} : Tidak melakukan tindakan orang- 
orang jahil, seperti berteriak, mencela, 
atau membodohkan orang lain. : Iyadh 
menjelaskan, qatalahu ardnya mendorong 
dan bertengkar dengannya, atau artinya 
mencela dan raelaknatnya, karena qatl 
kadang berarti melaknat. d^Ji- : Perubahan 
bau mulut orang yang berpuasa karena perut 
kosong. 


9 Perisai dari perbuatan maksiat yang menyebabkan 
manusia masuk ke dalam neraka dan pencegah dari 
syahwat, karena neraka itu dipenuhi dengan syahwat 
(Shahih Al-Bukhiri Tahqiq Dr. Musthafa Dib Ai-Bugha 
2/670) 


KEUTAMAAN PUASA 


HADITS KE-707: 


jtl : jVj & j -S} -V-V 

$3 4 'Q \ 3 ft $ tP 

5^ lilj (Aj 

jyi tis&jjf & Sets* 

£ 4^- 5 -hi 4** tr" <ii 

|JUdJJ j dL*Jl jgj 4JJl JJJP jJLaJl 

% 4 *J5 H 


« ^ 


p Jyu Jib v_j\j H iOlwJl i j A^>l) 

(r^-iy 


Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah 
bersabda, 'Allah berfirman, Setiap amalan 
Anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. 
Karena, puasa itu untuk-Ku dan Aku sendiri 
yang akan memberi baiasannya.' Puasa itu 
adalah perisai, maka jika suatu hari seorang 
dari kalian sedang mengerjakan puasa, 
janganlah ia berkata keji dan bertengkar 
sambil berteriak. Jika ada seseorang yang 
menghinanya atau mengajaknya berkelahi 
maka hendaklah ia mengatakan: Aku 
adalah orang yang sedang berpuasa. Dan 
demi Zat, yang jiwa Muhammad berada 
di Tangan-Nya, sungguh, bau mulut orang 
yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi 
Allah daripada harumnya minyak misik. Bagi 
orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 
dua kegembiraan yang dengan keduanya 
ia akan bergembira. Yaitu, ketika berbuka 
ia bergembira dan ketika berjumpa dengan 


420 



Rabbnya ia bergembira disebabkan oleh 
puasanya itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Apabila kita dihina apakah mengatakan, 
"Saya sedang berpuasa?" (1 4)) 


maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada 
seorang pun yang masuk dan pintu tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Pintu 
surga yang bernama Ar-Rayyan hanyalah 
untuk orang-orang yang berpuasa (4)) 


- - • Penjelasan 

viva! % : Tidak berteriak atau bertengkar. 

JiSli jf oil : Seseorang bersiap untuk 

mencela atau bertengkar dengannya. 


HAD1TS KJE-708: 

4JJl (j£?j — V*A 

•*5» *■’ ** 

JV« \j\J #1 ^ Si :j« aI* 4&I ^ 
H g» JLlo «S0i a 
5if :JUu j^l al. ji-JJ 
ijUs iSid & ji-Jj S 


f *• • i ; f 


^>tl tjL jjl i_jU t X 1 : j 


Sahal s® meriwayatkan dari Nabi sgj yang 
bersabda, "Di daiam surga ada satu pintu 
yang bernama Ar-Rayyan 10 . Orang-orang 
yang berpuasa akan masuk ke surga dari 
pintu itu pada hari kiamat kelak dan tidak 
akan ada seorang pun yang masuk ke 
surga dari pintu itu selain dari mereka. 
Akan dikatakan, 'Mana orang-orang yang 
berpuasa?' Orang-orang yang berpuasa pun 
berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang 
pun yang masuk dari pintu tersebut selain 
mereka. Jika mereka telah masuk semuanya, 


10 Ar-Rawaan artinya segar, lawan kata Al-'Atsyaan yang 
berarti haus. Ini selaras dengan keadaan orang-orang yang 
puasa. Karena rasa haus mereka di dunia maka, mereka 
masuk surga dari pintu Rayyan agar aman dari rasa haus 
(Shahth Al-Bukhirtlahq\q Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


Penjelasan 

oG^)\ : Kebalikan athsyan (dahaga), ini 
namanya kesetaraan antara kata dan makna, 
karena kata ini berasal dari kata ray, dan ini 
sesuai dengan kondisi orang-orang berpuasa, 
karena dengan membuat diri merasa dahaga 
di dunia, mereka masuk surga melalui pintu 
rayyan agar terhindar dari dahaga. 


KEUTAMAAN BERPUASA FI 
SABILILLAH 

HADITS KE-709: 


4JJI Q&j X**** Jjl -V*<\ 

jyt : Jjjb jUAj aAc- AJjl 

»■» 

J->>« t_<L H -.j* Uj i - jhS" 01 <>jj-1) 

(Alt J-*— ^ 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku 
mendengar Nabi bersabda, 'Barang 
siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 
maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari 
neraka sejauh jarak 70 musim.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan berpuasa di 
jalan Allah (36)) 


421 



ORANG YANG MAKAN, MINUM, 
DAN jIMAK KARENA LUPA, 
PUASANYA TIDAK BATAL 


HADITS KE-710: 

jc. tilft &\ Sjjji J\ -V\* 

v/j % =$ <j&9 *3* ik Ji 

a&3 sin iufi? dj» *£* ^JS 

ji jS'i 13} jJLoJI «jL n *' : ij *»^A-t) 

(L-\j !_Jyi 


Aisyah ^ berkata, "Rasulullah sg senantiasa 
mengerjakan puasa hingga kami mengatakan 
beliau tidak pernah berbuka, dan beliau juga 
sering berbuka sehingga kami mengatakan 
beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak 
pernah melihat Rasulullah menyempurnakan 
puasa selama sebulan penuh, kecuali puasa 
Ramadhan. Dan aku melihat beliau paling 
sering mengerjakan puasa (sunah) pada 
bulan Sya'ban." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Sya'ban (52)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
jgjjj bersabda, "Apabila seseorang lupa lalu ia 
makan dan minum (ketika sedang berpuasa), 
maka hendaklah ia menyempurnakan 
puasanya, karena Allah telah memberinya 
makan dan minum." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Orang 
yang berpuasa makan dan minum karena 
lupa (26)) 


PUASA NABI SELAIN PADA BULAN 
RAMADHAN 


HADITS KE-712: 

p :cJ\j 4il — V\? 

j$l$ 6li bl 5§ <Mj *5* fjj* U 


HADITS KE-711: 


; -v; uS Si jkfe <jkL Si 

'I'- *Ts -it.i ? .i’ll f-V 


jd-lj 43)1 43)1 Jj*gj 

" * 

(oW*-- i_jIj or :^aJ\ <_A^" r- : j 


Aisyah .<& menuturkan, "Nabi ij§ tidak 
pernah melaksanakan puasa lebih 
banyak dalam sebulan selain pada bulan 
Sya'ban. Beliau mengerjakan puasa bulan 
Sya'ban seluruhnya. Beliau bersabda, 
'Lakukanlah amalan yang kalian sanggup 
melaksanakannya, sebab Allah tidak akan 
merasa bosan (dalam memberikan pahala) 
sampai kalian yang lebih dahulu merasa 
bosan (dari mengerjakan amalan).' Shalat 
yang paling Nabi jSjg cintai adalah shalat 
yang dijaga kesinambungannya meskipun 
sedikit. Jika beliau sudah biasa mengerjakan 


422 



shalat (sunah), maka beliau menjaga 
kesinambungannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Sya'ban (52)) 


— Penjelasan 

jlj S (S)* : Yaitu tidak memperlakukan 
kalian dengan perlakuan jemu sehingga la 
memutus pahala, karunia dan rahmat-Nya 
untuk kalian. 

ijb Ji : Yaitu hingga kalian menghentikan 
amalan-amalan. 


HADITS KE-713: 


Co :J\1 (U4I& 4&1 -YVT 

ii vjiSi & jin ^31 
Si jig Si .ovisj# 

rtf si -Sis s .jiuii jjs ji S jkii 

ob OV <_>bS" r< 4 »y».l) 

(ojUal^ ^. lu j Of j ^ 


KEUTAMAAN SEHARI BERPUASA DAN 
SEHARI BERBUKA 


HADITS KE-714: 


:JV5 ^ ^ “V>1 

4J113 jl fLj ^ *bi j^3 

clil icJrf- U j±l j£J! 

^ ^ :Jvl jfj tfjf M& JJ 4 

ajSW jjlil i? ‘fjj f 5 j ‘^5 

JJU jJuM AJLm^I jll 

jL^ad :,j\S iiU3 j»o J^isl Jjpl jjl :cJl3 jJhSlI 

<s£ & tsJX sJ ii «sJ 4 gKS c# 

sjis fii* ouil «\Sji >ifj ajs :j\l 

jl :ciil f\^*M jiailjij ftCJI g* 

•■jLj jiil jyJ i? Jill 

eUSi? jiastSl 

i_jU ol r^j^aJS ohS” T* :(j (JIjUxJI *jfc^».t) 


Ibnu Abbas gg berkata, "Nabi gjj sama sekali 
tidak pernah mengerjakan puasa sebulan 
penuh kecuali puasa Ramadhan. Beliau 
senantiasa mengerjakan puasa hingga ada 
yang berkomentar, 'Tidak, demi Allah, beliau 
belum pernah tidak berpuasa.' Dan beliau 
juga sering tidak puasa sehingga ada yang 
berkomentar, 'Tidak, demi Allah, beliau belum 
pernah berpuasa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (50), Bab: Tentang 
puasanya Nabi %% dan bukanya (53)) 


Abdullah bin Amru berkata, "Diberitahukan 
kepada Rasulullah % bahwa aku berkata, 
'Demi Allah, sungguh aku akan berpuasa 
sepanjang hari dan sungguh aku akan 
shalat malam sepanjang hidupku.' Aku 
katakan kepada beliau, 'Saya telah telanjur 
mengatakannya, demi ayah dan ibuku yang 
menjaditebusannya.' Beliau lantas bersabda, 
'Sungguh, kamu pasti tidak akan sanggup 
melakukan hal itu. Maka, berpuasalah dan 
berbukalah, shalat malam dan tidurlah, dan 
berpuasalah selama tiga hari dalam setiap 
bulannya. Sebab, setiap kebaikan akan 
dibalas dengan sepuluh kebaikan yang 
semisal, dan itu seperti puasa sepanjang 
tahun (puasa dahr).' 


423 



Aku berkata, 'Sungguh, saya mampu 
melakukan lebih dari itu.' Beliau bersabda, 
'Kalau begitu berpuasalah sehari dan 
berbukalah selama dua hari.' Aku berkata 
lagi, 'Sungguh, saya mampu melakukan yang 
lebih dari itu.' Beliau bersabda kembali, 'Kalau 
begitu, berpuasalah sehari dan berbukalah 
sehari. Itu adalah puasanya Nabi Dawud 
dan merupakan puasa yang paling utama.' 
Aku berkata lagi, 'Sungguh, saya mampu 
melakukan yang lebih dari itu.' Maka beliau 
pun bersabda, Tidak ada puasa yang lebih 
utama dari itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Dahr (56)) 


HADITS KE-715: 


U?wJ' OiJj** tii ^ -V\e 

& &\ &\ jjij Jjll : j\l &\ 

f alljij^l^Jl 4&1 Jufr \j 

Si : jtl >1 \5 jl :£iil jil 

5i5 alic- oj» fij 0^!3 

015 a3* oi 5 als. a^j 

(X o' 515 ailft 3 jjjj 

ojs J4aj ai 5j» 

u; :cil siii oSiil f c* ajl 
jLil :j\l sjl M jl j>j 

O'? Uj ^ Sjj % f*fj| Sj'5 

>5)1 uiJaj :J\1 f }ULjl aIIp Sj'3 4&I > 

ci4 ^ \s ujJu 431 0^ 

•i 

(fj«a]l (j p— J-l j*. i_»L so ijIiS* f* iSjUJ' *»y»-') 


Abdullah bin Amru bin Al-Ash S§ mengisahkan, 
"Rasulullah gg berkata kepadaku, “Wahai 
Abdullah, apakah benar kabar yang sampai 
kepadaku bahwa kamu berpuasa seharian 
penuh lalu kamu shalat malam sepanjang 
malam?' Aku menjawab, 'Benar, wahai 
Rasulullah.' Beliau berkata, 'Janganlah 
kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan 
berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, 
karena jasadmu memiliki hak atas dirimu, 
matamu memiliki hak atas dirimu, istrimu 
memiliki hak atas dirimu, dan tamumu memiliki 
hak atas dirimu. Cukuplah bagimu jika kamu 
berpuasa selama tiga hari dalam setiap 
bulannya, sebab bagimu setiap kebaikan 
akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang 
semisal, dan itu berarti kamu telah berpuasa 
sepanjang tahun.' 

Aku telah memperberat diriku sehingga aku 
diberatkan. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku memiliki kemampuan.' Beliau bersabda, 
'Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah 
Dawud jggSfc dan jangan lebih dari itu.' Aku 
bertanya, 'Bagaimanakah cara puasanya 
Nabi Allah Dawud ,$$£& tersebut?' Beliau 
menjawab, 'Setengah dari puasa Dahr 
(puasa sepanjang tahun)."' 

Sesudah Abdullah bin Amru bin Al-Ash berusia 
lanjut, ia berkata, "Andaikata dahulu aku 
menerima keringanan yang telah diberikan 
oleh Nabi gjj." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hak 
badan dalam puasa (55)) 

Penjelasan 

eUJjJ ol3 : Yaitu untuk tamumu. 

'(y£ o' eLlSj : Kau cukup berpuasa, ba' di sini 
zaidah (tambahan). 


42 4 



HADITS KE-716: 

Jj- 0 <J^ : (j^ # AUi _V ^ 

o' ^ 

^ 4 ©*jl 1?» :fLj ^ &l 4&1 

It, * " .: *\'-\' 'u- s - Ssi ■» f •< •» !2 

Sr - 4 # !3*^ : <J^ *J* +?\ Jj 

^i .? -r- « s 

(3 ulj vi ^T^aJi JjUu u)!^ n ^ImJI a>^>1) 

(oTrSH i/Sj 


Abdullah bin Amru berkata, "Rasulullah 
£g bersabda, 'Bacalah (khatamkan) Al- 
Qur'an itu dalam satu bulan.' Aku berkata, 
'Sesungguhnya saya memiliki kemampuan 
(lebih dari itu)/ Beliau pun kembali bersabda, 
'Kalau begitu, bacalah dalam tujuh hari, dan 
jangan kurang dari itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'an" 
(66), Bab: Berapa kali mengkhatamkan Al- 
Qur'an (34)) 


HADITS KE-717: 

v.s .«•!, • « - • i. . , 

: Oi Jj-* _vw 

Sip Ij ifll-j 4ll& 43J I 43)1 j\| 

fa ^ jii 51? oStf fr&ifrs 

j5j» 

* 

jly ^ »j fa) V* W l5jU» J l Aa^»l) 

o'S' o 1 Js^' fW* 


Abdullah bin Amru bin Al-Ash menuturkan, 
"Rasulullah telah bersabda kepadaku, 
'Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si 
Fulan. Dahulu ia senantiasa bangun malam, 
namun kemudian ia meninggalkan shalat 
malam/" 


(HR. Bukhari, Kitab: "ShalatTahajud"(‘\9), Bab: 
Makruhnya orang yang tidak melaksanakan 
shalat malam }ika sudah bangun di malam 
hari (19)) 


HADITS K.E-718: 


. < A 9 + . - .>1. • l / A » ^ 

C\ Cr 4JJ) J^UJl ^ “V\A 

fj£» jt fLj 4^ &l ^l :j\3 
fit :jii3 .J&j UJ3 dl 34 

jksl} f*afl ^kaj Slj fj^sS dill ^'l 

&Jb3 0i3 ^ ^ 2>i» r j f*j 

:JlJ dUjJ (Jl :J\5 Ua>- dLifr liU*!} 
:JlS ca15j :Jll f^LlJl SjlS fCtf fJa3 

: jis fijjs % «cy;>lij isj o£ 

S :(S|3jll Jd-i) jli 43)1 ^ d «.a* J ji 
43)1 J-k -gill J\l -U^/l fll^ OJjSl 

ouy* jj^ii fa jja fa Si :fiij 4 J 1 & 

(^dll (j (JaSII ^ *r*l# ^ ul6^ r* :<3 liy^i ) 


Abdullah bin Amru berkata, "Telah sampai 
kabar kepada Nabi jg mengenai diriku 
bahwa aku akan terus-menerus berpuasa 
dan menjalankan shalat malam. Lantas, 
entah apakah beliau memanggilku atau aku 
menemui beliau (lupa). Beliau pun bersabda, 
'Apakah benar kabar bahwa kamu akan 
berpuasa dan tidak akan berbuka serta 
shalat malam (tanpa tidur)? Berpuasa dan 
berbukalah, shalat dan juga tiduriah. Karena, 
kedua matamu memiliki hak atas dirimu dan 
dirimu serta keluargamu memiliki hak atas 
dirimu/ 

Abdullah bin Amru berkata, 'Sesungguhnya 
saya lebih kuat dari amalan seperti itu/ 


425 



Beliau bersabda, 'Jika begitu, berpuasalah 
seperti puasanya Dawud la bertanya, 
'Bagaimana cara mengerjakannya?' Beliau 
menjawab, 'Nabi Dawud berpuasa sehari dan 
berbuka sehari, serta tidak akan lari ketika 
bertemu dengan musuh.' Dia berkata, 'Lantas 
siapa teladan bagi diri saya dalam hal ini 
wahai Nabiyullah?"' (Atha', salah seorang 
perawi, berkata, "Aku tidak mengetahui 
bagaimana ia menyebutkan puasa sepanjang 
hidup). Nabi bersabda, 'Tidak ada puasa bagi 
siapa yang puasa sepanjang hidup.' Beliau 
mengucapkannya dua kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hak 
keluarga dalam puasa (57)) 

Penjelasan 

: Aku berpuasa secara berturut-turut 
tanpa berbuka. 

jS % % : Tidak melarikan diri saat 
bertemu musuh. Dengan kata-kata ini, beliau 
mengisyaratkan bahwa puasa dengan cara 
seperti itu, tidak melemahkan tubuh dimana 
tubuh lemah untuk berhadapan dengan 
musuh, tapi sebaiknya berpuasa sehari 
dan berbuka sehari, sehingga tidak lemah 
untuk berjihad dan melakukan kewajiban- 
kewajiban lainnya. 


<ulfr ijti ^ yibS* r* :(_j 

(f^Ul 

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, "Nabi 
jgjj bertanya kepadaku, 'Apakah kamu 
berpuasa dahr (sepanjang masa) dan shalat 
sepanjang malam?' Aku menjawab, 'Benar.' 
Beliau bersabda, 'Jika kamu melakukan 
hal itu, matamu akan mengantuk dan 
badanmu akan menjadi lemah. Tidak ada 
puasa bagi siapa yang mengerjakan puasa 
dahr (sepanjang masa). Puasa tiga hari 
(dalam sebulannya) sama nilainya dengan 
puasa sepanjang zaman.' Aku berkata, 
'Sesungguhnya saya mampu melakukan 
lebih dari itu.' Beliau bersabda, 'Jika begitu, 
maka berpuasalah dengan puasanya Nabi 
Dawud Dia biasa berpuasa sehari dan 
berbuka sehari, dan tidak akan lari ketika 
bertemu musuh.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Daud'sm (59)) 

Penjelasan 

o«3l H : Yaitu mata cekung ke dalam dan 
pandangannya lemah. 

: Lelah dan letih. 


HADITS KE-719: 


HADITS KE-720: 


J j\S :JV3 < Ji ail -VW 

fjj&j JajJI | »yaSi dlil aJic> ail 


9 * ~ + 


cJij : JV3 :clil jjjl 

{ jpb\ (jll :cJls aiS jl & )l j»\j( AjSU fyP 

•fSIll alLft Sj»5 ^ :jli Sil & jS \ 

JSl \l\% % jkiS} 


I < 9 ^ . 0 > 9 ^ 

O' «j£uul Jj+G’ <j} 5*1* -VT* 

ds\ :a) j\l «jdij ^ ail ail 

4 r t- ■’si 5 11 


SjlS ail Jl s^UaJl 

JJJ1 Uu aj oj!5 ail (Jl j»CJa)l 

lijijkijj ay: ^ ai 1 ^3 

( jiifr ujIj Y : : j 4»-^i-l) 


426 



Abdullah bin Amru bin Al-Ashmengabarkannya 
bahwa Rasulullah pernah berkata 

kepadanya, "Shalat yang paling Allah cintai 
adalah shalatnya Dawud dan puasa yang 
paling Allah cintai adalah puasanya Dawud. 
Nabi Dawud biasa tidur hingga pertengahan 
malam kemudian shalat pada sepertiganya 
dan tidur kembali pada seperenam akhir 
malamnya. Dia juga berpuasa sehari dan 
berbuka sehari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Tertidur 
ketika waktu sahur (7)) 


HADITS KE-721: 

« «• « i 4+ * » „ 

OJ-D O' jj 4JJI -VH 

0 

jiii a jdij Jin jit 

(uXJ sSCjj OmaJU 

oSUyii Jp 

« J\5 if 2 * W ^ JvS 

* 0 


4 A>\ G :cil : j\S 4 A »1 U :cil 

C :cil &£ :jvl 4)1 U :cii O :jvl 

^Jl j\3 ^5 ;;i£ : j\3 41 

4L* SjlS jjl fe, S :fLj ^ 4)1 

isj jLi 

*Jx. ij\i o\j :pj«a)l f* :<j 

(f*-J> 


Abdullah bin Amru menceritakan, "Rasulullah 
2 $j$ mendengar kabar tentang puasaku. Lantas 
beliau menemuiku. Maka, aku berikan kepada 
beliau sebuah bantal terbuat dari kulit yang 
disamak yang berisikan rerumputan. Namun, 
beliau justru duduk di atas tanah sehingga 
bantal tersebut berada di tengah antara 
aku dan beliau. Kemudian beliau bersabda, 


'Bukankah cukup bagimu jika kamu berpuasa 
selama tiga hari dalam setiap bulannya?' 
Aku berkata, 'Wahai Rasulullah? (bermaksud 
minta tambahan).' Beliau bersabda, 'Lima 
hari?' Aku katakan lagi, 'Wahai Rasulullah?' 
Beliau bersabda, 'Tujuh hari?' Aku katakan 
lagi, 'Wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 
'Sembilan hari.' Aku katakan lagi, 'Wahai 
Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Sebelas hari.' 
Kemudian beliau bersabda, 'Tidak ada puasa 
yang melebihi puasanya Dawud yang 
merupakan puasa setengah puasa dahr 
(sepanjang masa). Yaitu, berpuasalah sehari 
dan berbukalah sehari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Daud (59)) 


— Penjelasan 

sSUy : Wisadah adalah bantal, jamaknya 
wasa'id, bantal ini terbuat dari kulit yang 
sudah disamak. 


PUASA PADA AKHIR SYA’BAN 


HADITS KE-722: 

•* ^ 

jt jf /Alt *£\ cfLj 4$* &\ P Qp\ £ 

<■» ® A . Cl • i *** 'll ) * * * \ 9 * ^ *’* 

Ul ul U : JU3 jj 


*r.c ^ ^ ^ • - -r.c 1,- • 5 •« 

Jl5 ij\5 dJo fr l \ 

jL*» Ojfiif lilS : J15 c4l C S : 

®««» o*** 

O^Ji 

j£.\ M all L r >bS' T' 1 


Imran bin Hushayyin meriwayatkan dari 
Nabi gg bahwa beliau bertanya, atau beliau 


427 



bertanya kepada seseorang, "Wahai Abu 
Fulan, apakah kamu berpuasa pada hari- 
hari terakhir bulan ini?" Imran berkata, "Aku 
menduga pertanyaan tersebut diutarakan 
pada bulan Ramadhan." Orang tersebut 
menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda, "Apabila kamu tidak berpuasa, 
maka berpuasalah dua hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Puasa " (30), Bab: Puasa 
akhir bulan (62)) 


Penjelasan 

Al-Azhari menjelaskan, sirarusy 
syahr wa sar&rahu wa sararahu, artinya 
akhir malam dimana hilal tertutup cahaya 
matahari. 


KEUTAMAAN LAILATUL QADAR 


HAD1TS KE-723: 

5' o?' <4^ -v?r 

i j&\ sy uji &\ & 

gin ^ ck$ Ji 

uL r jjftJl rjul Jjj n 4^>1) 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada 
beberapa orang dari shahabat Nabi j^yang 
diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi, 
yang terjadi pada tujuh hari terakhir. Rasulullah 
3§ pun bersabda, "Aku berpendapat bahwa 


mimpi kalian tersebut tepat, terjadi pada 
tujuh malam terakhir. Maka barang siapa 
yang mau menyongsongnya, hendaklah 
ia menyongsongnya pada tujuh malam 
terakhir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar “ (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di tujuh hari terakhir (2)) 

Penjelasan — 

o \&\y : Aku bertepatan. : Yaitu orang 
yang mencari dan menujunya. 


HADITS K.E-724: 

:J15 (AaXmi ^1 -Vft 

4' £^3 

& j? feii jlsii sy 

0. ^ d'j 

& yS'} *fLj 

**1 ^ ^ •'■'i ^ ^ • C*" <2 * *•' •* || 

,4X^3 £i***J) 


C^3|3 ^ eiiLu 

j4j ^ c$ &£» 

£ j5f 4; <J&\j g di 4 


tAJ olj r <LJ 0!^* n i(_j o^>-i) 

(j jjjJl 


428 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami pernah 
beri'tikaf bersama Nabi pada sepuluh 
malam pertengahan dari bulan Ramadhan. 



Laiu beliau keluar pada pagi hari kedua puluh 
Ramadhan dan berkhotbah kepada kami, 
'Sungguh, aku diperlihatkan (dalam mimpi) 
tentang Lailatul Qadar. Namun, kemudian 
aku dilupakan (waktunya tersebut). Maka, 
carilah pada sepuluh malam terakhir dan 
pada malam-malam yang ganjil. Sungguh, 
aku bermimpi bahwa aku bersujud di atas air 
dan tanah. Oleh karena itu, siapa saja yang 
sudah beri'tikaf bersama Rasulullah, maka 
pulanglah.' 

Kami pun akhimya pulang dan kami tidak 
melihat awan yang tipis sekaiipun di langit. 
Hingga kemudian secara tiba-tiba datanglah 
awan yang banyak, kemudian hujan turun 
hingga air menetes menembus atap masjid 
yang terbuat dari dedaunan kurma. Kemudian 
iqamah untuk shalat dikumandangkan dan 
aku melihat Rasulullah ^ bersujud di atas air 
dan tanah hingga aku melihat sisa-sisa tanah 
tersebut pada dahi beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di tujuh hari terakhir (2)) 

-Penjelasan 

: Potongan awan kecil. 


HADITS KE-725: 


>• * , g »A . • * ? > • «• 

si ^ fa 61*5 5^ 

oU iSv « « ^-3 

/« , { * • • • * 
iS 

j Cr° ^55 1\ 

5^ jpi iLiJi aIs ^\li ijij ■*** 

(4JJ| p\Ji U 


5? 

jtj (aJlJJI cojl jSj 3 c-Juls 

? — * • , „ ./,.>>•? i 

jU ^ JOj ijJj Jp 

JS3I a 5 )i ouj 4 iUiJi 

ftrj K& &\ *g\ 4 

SUj ^ ifej ^11 

(LI (5 (_>tj f :j JjJI (JJ Jjai Iff Aj-^i-l) 

£Aj; jJI j jaaJI 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg pernah beri'tikaf pada bulan 
Ramadhan pada sepuluh malam pertengahan 
bulan. Kemudian ketika telah melewati 
malam kedua puluh menjelang malam kedua 
puluh satu, beliau pulang ke kediaman beliau. 
Orang-orang yang beri'tikaf bersama beliau 
pun juga ikut pulang. Pada malam ketika 
beliau kembali beri'tikaf di bulan tersebut, 
beliau menyampaikan khotbah di hadapan 
orang banyak dan memerintahkan mereka 
perkara-perkara yang Allah kehendaki. 

Beliau bersabda, "Aku sudah melaksanakan 
i'tikaf pada sepuluh malam sebelum ini. 
Kemudian dinampakkan kepadaku agar 
beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir. Maka, 
barang siapa yang telah beri'tikaf bereamaku, 
hendaklah ia menetap di tempatnya 
beri'tikaf. Sungguh, telah diperlihatkan 
kepadaku Lailatul Qadar, namun kemudian 
aku dilupakan (waktunya). Maka, carilah 
Lailatul Qadar itu pada sepuluh malam 
terakhir, dan carilah pada malam-malam 
yang ganjil. Sungguh, aku juga bermimpi 
bahwa aku bersujud di atas air dan tanah." 


429 



Sesudah itu, langit pun tampak mendung 
pada malam itu, kemudian turunlah hujan 
hingga masjid bocor dan air mengenai posisi 
tempat shalat Nabi $£$ pada malam kedua 
puluh satu. Kemudian mataku memandang 
Rasulullah jg dan aku melihat beliau seusai 
shalat Subuh dengan wajah beliau yang 
penuh dengan tanah dan air. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di hari ganjil sepuluh hari terakhir (3)) 


Penjelasan 

jj \& : Yaitu beri’tikaf di masjid. 

: Maka carilah ia. 

J&j : Yaitu air hujan menetes dari atap 
masjid. 


HADITS KE-726: 

0^ :cJ\S — vn 

Jr$\ &jj\£ fJuj &\ & 

«1J <Sj£- <-Aj r aLJ Jjai ljUS” rf : j & jUdl 

jASJI 


Aisyah berkata, "Rasulullah jg beri'tikaf 
pada sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan dan bersabda, 'Carilah Lailatul 
Qadar pada sepuluh malam yang akhir dari 
bulan Ramadhan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di hari ganjil sepuluh hari terakhir (3)) 


430 



I’TIKAF Dl SEPULUH HARI TERAKHIR 
BULAN RAMADHAN 

HADITS KE-727 

4&I (S?J 'J>S> J} 4 J 3 I -VTV 

fLj Al 4)1 :j\l 

if 

j «_»L \ <—>hS" TT 4^>-i) 

0'j3v^' 

Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah 
^ beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " iktikaf " (33), Bab: Iktikaf 
di sepuluh hari terakhir ( 1 )) 


HADITS K.E-728 

gjill »l ££ 4&I “WA 

*5a At S? <fLj 

i* $ ipls tj 

ojju i« *^ij\ #\Ijj 


B 14 
KAF 


Aisyah ^ , istri Nabi berkata bahwa Nabi 
jg beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan hingga beliau wafat. Kemudian 
istri-istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikar (33), Bab: Iktikaf 
di sepuluh hari terakhir (1 )) 


WAKTU MASUK KE TEMPAT I’TIKAF 

HADITS KE-729 

& *fi\ :cJlS <US\Z -W 

if j>\ 3^' 

a) 4lt^' tiUiwj 

■, » , , 
, 1 - 1 > ; i , i ^ ■> , * •- 5 J 

Oj^u (jl <U349> COiU*«l3 

4^j isfj Oil tJO. cJ^J $ ciiS 

til »jtf ^ o^- &i 

& u : ju3 .^‘1 ^ fbj *5* 
by)j$ :fLj *5* & ^ 

*5 c>1ji juS J&lf 2 # i* 
JPifl>^ 

(»LjJI ijKiC-l i_jI> 1 v r >bS' VT : j ijJjUvil 


431 



Aisyah « berkata, "Nabi ^ beri'tikaf di 
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 
Aku yang membuatkan tempat khusus 
untuk beliau. Selesai shalat Shubuh beliau 
masuk ke dalam tempat tersebut. Kemudian 
Hafshah meminta izin kepada Aisyah untuk 
juga membuat tempat khusus, Aisyah pun 
mengizinkannya. Lalu Hafshah membuatnya. 
Ketika Zainab putri dan Jahsy melihatnya ia 
pun membuat tempat khusus yang lain. 

Pada pagi harinya Nabi g§ melihat tenda- 
tenda (tempat khusus) tersebut lalu berkata, 
'Apa ini?' Beliau pun diberitahu. Maka Nabi 
M berkata, 'Apakah kalian melihat ada 
kebaikan padanya (dengan membuat tempat 
khusus ini)?.' Beliau pun tidak jadi i'tikaf di 
bulan itu (bulan Ramadhan). Kemudian beliau 
beri'tikaf sepuluh hari di bulan Syawal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikar (33), Bab: Iktikaf 
parawanita (66)) 

Penjelasan - 

: Ketaatankah yang kalian kira. 

<S^ : Yang mereka lakukan, birr sebagai maful 
pertama dan bihinna sebagai maful kedua, 
keduanya pada asalnya adalah mubtada' dan 
khabar, khitab ini untuk para lelaki yang ada 
bersama beliau, juga yang lain. 


BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM 
BERIBADAH DI SEPULUH HARI 
TERAKHIR BULAN RAMADHAN 


HADITS KE-730 

bt :cJ\J &\ (gj liSlc -Y r» 

Si ji-3» jiS & SSil ^)l 


j J-jJI i— )I j e jjLflJl JUJ Jjai ujUS" ft :(j 

Aisyah ® berkata, "Bila Nabi memasuki 
sepuluh akhir (dari bulan Ramadhan), 
beliau mengencangkan sarung 1 beliau, 
menghidupkan malamnya (dengan 
beribadah) dan membangunkan keluarga 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Amalan di sepuluh hari 
pada bulan Ramadhan (5)) 

Penjelasan 

: Yaitu sarungnya, ini kiasan untuk 
kesungguhan beliau dalam beribadah, seperti 
kata-kata; fulan yasyuddu wasathahu wa 
yas'a fi kadza (si fulan bersungguh-sungguh 
dan berusaha untuk sesuatu). Pendapat lain 
menyatakan; maksudnya adalah menjauhi 
para istri. Inilah penafsiran yang digunakan 
para salaf dan imam terdahulu, dan inilah 
yang dipastikan Abdurrazzaq bersumber 
dari Ats-Tsauri, dikuatkan oleh penuturan 
penyair berikut; 

Suatu kaum, ketika berperang, mereka 
mengencangkan sarung mereka . . . 

Dari para istri meski istri bermalam dalam 
kondisisuci 


1 Ini adalah metomini (kinayah) dari sikap seseorang yang 
bersiap-siap dan bersungguh-sungguh dalam beribadah 
' serta lebih glat daripada biasanya. Bisa juga diartikan 
sebagai orang yang menjauhi istrinya dan meninggalkan 
hubungan intim dengannya. (Shahth Al-Bukbirt Tahqiq 
Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/711) 


432 



BAB 15 
HAjl 


PAKAIAN YANG HARAM BAGI ORANG 
YANG IHRAM HAjl ATAU UMRAH 

HADITS KE-731 

£1*1 -vn 

6* «U)I U :jvl %J Sf 

S :fLj Al a jvl ?o0l 

Vj .fjuii Sj *^1 

g&S 4 H & \ « Joi.1 % % 

^ Jju-i U^»Jx<CJj 

J65 i ] > odJi ^ % 

pjaJLI Lr aL 'i l» <_jL t\ :^-l i r »bS’ to :j A^i-I) 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah jfjj, "Pakaian apa yang harus 
dikenakan oleh orang yang sedang berihram 
(muhrim)?" 

Rasulullah jfc menjawab, "Dia tidak boleh 
mengenakan baju, topi (sorban), celana, 
mantel, juga khuf. Kecuali, seseorang yang 
tidak memiliki sandal, ia boleh mengenakan 
sepatu (khuf) tapi dipotongnya hingga di 
bawah mata kaki dan tidak boleh pula 


memakai pakaian yang dicelup dengan 
za'faran atau waras 1 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Pakaian 
yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang 
ihram (21)) 

Penjelasan 

: Secara qiran, mufrad, atau tamattu’. 

JaL&\ : dengan qaf dan mim didhammah 
untuk bentukjamaknya. 

Hj : Jamak 'imamah, disebut demikian 
karena surban menutupi seluruh kepala. 

Sj : Jamak sirwal, berasal dan bahasa 
Persia yang diarabisasikan. 

crtl/i' % : Jamak burnus, artinya peci panjang 
atau baju panjang dengan penutup kepala, 
baik berbentuk baju panjang ataupun jubah. 

olii-l Slj : Jamak khuff (sepatu). Baju panjang 
dan celana mengingatkan semua pakaian 
yang berjahit, surban dan penutup kepala 
mengingatkan apapun yang menutup kepala, 
baik berjahit ataupun bukan. 

gate Si ^ Si) : di posisi rafa’ sebagai sifat Ji*. 

Jvij $ : Tan am an berwarna kuning seperti 
sesame, beraroma harum dan digunakan 
untuk mencelup pakaian, warnanya antara 
kuning dan merah, wewangian paling 
masyhur di negeri Yaman. 


433 


1 Sejenis tumbuhan untuk mencelup pakaian yang baunya 
harum. 



HADITS KE-732 

: jli jil iio.A> -Yff 

o\Sju 4J££ fbj jfo 5^1 cJu^ 

fi (ir*j ja &U ^ fJ , ji 

ftiiilijySi o^GSl 

,^-J <-»U \# *lj*. i_j\^” f A (JJjlaiJI As^i-I) 

(^jjiauJl Oie pJ lij ^puJJ 


Ibnu Abbas @§ berkata, "Aku mendengar 
Nabi ig berkhutbah di Arafah: 

'Barang siapa yang tidak memiliki sepasang 
sandal hendaklah ia memakai sepatunya. Dan 
barang siapa yang tidak memiliki kain sarung 
hendaklah ia memakai celana untuk ihram.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Mengenakan terompah bagi yang tidak 
mendapatkan sandal (15)) 

- Penjelasan 

gi^Ll l _ r 4Juij : Setelah di potong lebih rendah 
dari kedua mata kaki, mata kaki adalah tulang 
menonjol yang terdapat di pertemuan antara 
kaki dan beds. 

if ^ jij : Sarung adalah kain yang diikat 
di pinggang. 

: Dengan lam bayan, sama seperti 
contoh, ell J-Ii dan <2tf liil, maksudnya hukum 
ini berlaku untuk orang yang berihram. 


HADITS KE-733 

jj :i ifr &\ C&3 ^ jvi -vrr 

:J\S 5U fLj 5jSll 

Ajbtj jjjlj 4jJl UjLji 

fUl ^ : JUl (Aj 1^1*0 1 9 JHi 


O) 

.Uc jj£j $2* ci^i 

.A 

-I »" "T 'll i • ** >***. I » ^ ) ** * I f I • 1 

a\px 3 tjjju (^1 AJlfr 4 JJl 

fkj £* fc £\ Jj? jB \J« 

Sill dll jpj ^ ciilj jioll <AJ Jfci Jj 

fig jij *$£2 ^ 

: jlil cj^ $S ?S^3l ^ jt j j3i :JUi 

dXlfr ol^» dJb (J jJl 

U? Jgig <&U 

(oLsJI ol j* 


Ya'la berkata kepada Umar m, 'Tunjukkan 
kepadaku kondisi Nabi saat menerima 
wahyu." 

Umar berkata, "Ketika Nabi jg berada di 
3i'ranah bersama beberapa shahabat, 
beliau didatangi seorang lelaki 2 yang lantas 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah 
jika orang yang sedang berihram untuk umrah 
dalam kondisi memakai minyak wangi?' Nabi 
% diam sesaat, lalu turunlah wahyu kepada 
beliau." 

Umar pun memberi isyarat kepada Ya'la 
maka datanglah Ya'la. Saat itu Rasulullah 
sedang dinaungi kain. Lalu ia (Ya'la) 
memasukkan kepadanya. la mendapati 
wajah Rasulullah memerah seperti 
orang mendengkur (karena beratnya 
wahyu) kemudian keadaannya kembali 
seperti semula. Setelah itu beliau bertanya, 
"Mana orang yang tadi bertanya tentang 
umrah?" Lelaki itu pun mendekat, dan Nabi 
bersabda kepadanya, "Cuci (bersihkan) 


2 Ada riwayat yang menjelaskan bahwa ia bemama Atha' 
bin Munayyah 


434 



minyak wangi yang menempel pada dirimu 
sebanyak tiga kali, lepas jubah yang terkena 
minyak wangi itu, lalu laksanakan umrahmu 
sebagaimana kamu melaksanakan hajimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Mencuci 
baju dengan wangi-wangian sebanyak tiga 
kali (17)) 

Penjelasan 

: Yaitu berlumur. 

jfef : Menjadikan pakaian untuk naungan. 

: Dari kata ghathith, artinya bunyi nafas 
orang tidur yang terdengar keluar-masuk 
karena beratnya wahyu. 

ilt &JL p : Kondisi tersebut hilang dari diri 
beliau sedikit demi sedikit. 


bagi penduduk Syam daerah AlOuhfah 4 , 
bagi penduduk Najed daerah Qarnu Al- 
Manazil 5 , dan bagi penduduk Yaman daerah 
Yalamlam 4 . Miqat-miqat itu adaiah untuk 
penduduk daerah-daerah tersebut dan setiap 
orang yang datang dari segenap penjuru 
negeri untuk melaksanakan ibadah Haji atau 
Umrah. 

Adapun penduduk daerah-daerah yang 
jaraknya lebihdekat dengan Mekahdaripada 
miqat-miqat itu maka miqatnya adaiah rumah 
keluarganya, sehingga penduduk Mekah pun 
miqatnya cukup dari Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Pembacaan Talbiah penduduk Syam (9)) 

Penjelasan 

: Tempat ihramnya. 


MIQAT HAJI DAN UMRAH 


HADITS KJE-735 


HADITS KE-734 


:J\5 AUl j-Ci- 

yi fLj &\ cij 

a&j >\h\ jj&j 

& C ^ 3 ‘ J*S [5 

zj. $ & m 

I * f 0 i i J I 

(6 

JaI 

(fLiJI ^ r* :j 4>^>l) 


.9/ ». J • 

. » 


-vrt 


Ibnu Abbas ass ia berkata, "Nabi telah 
menetapkan miqat-miqat berikut: bagi 

penduduk Madinah adaiah Dzul Hulaifah 5 , 


3 Miqat makani penduduk Madinah atau jamaah haji yang 
datang dari aran Madinah. Tempat ini disebut juga dengan 
Bir An. Letaknya kira-kira 6 mil dari Madinah dan 410 


ill d\ ^ # &\ Zs. doai- vro 


& Jit j* = J\l «jjuj g* J* 

^ JP 6 ^ & 

pi Otf ^ JitJ^s :Jvl fLj & 

Yj obi?* a r # sj 

(ijjj-l iS* JJ 


•T - 


km dari Mekah. Miqat Dzulhulaifah adaiah yang teriauh 
dari Mekah dibandingkan dengan miqat-miqat makani 
lainnya. 

4 Salah satu desa dekat dengan Rabigh, yaitu miqat makani 
bagi orang-orang yang datang dari arah Syam (Suriah). 
Jaraknya dengan makkah kira-kira 200 km. Desa Juhfah ini 
sekarang telan hancur. Karenanya, jamaah haji berihram 
dari Rabigh karena Rabigh sejajar dengan Juhfah. 

5 Miqat makani bagi jamaah haji dan umrah yang datang 
dari arah Naid, seperti Riyadh. Sekarang, tempat ini 
dikenal pula dengan Siil Kabir, terletak dekat Thaif. Jarak 
Qamul Manazil dengan Mekah kurang lebih 70 km. 

6 Miqat makani bagi jamaah haji yang datang dari arah 
Yaman. Jaraknya dengan Mekah kurang lebih 70 km. 


435 



Hadits Abdullah bin Umar ®, Rasulullah $$ 
bersabda, "Penduduk Madinah bertalbiyah 
dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Al- 
Tuhfah, dan penduduk Najed dari Qarn." 

Ibnu Umar berkata, "Ada sebuah riwayat 
sampai kepadaku bahwa Rasulullah gjj 
bersabda, 'Dan penduduk Yaman bertalbiyah 
dari Yalamlam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Miqad 
penduduk Madinah, dan mereka tidak 
membaca talbiyah sebelum mereka sampai 
Dzul Hulaifah (8)) 


PERINTAH BAGI PENDUDUK 
MADINAH UNTUK BERIHRAM DARI 
MASJID DZUL HULAIFAH 

HADITS K.E-737 


\ fLj &\ & 4)1 jj^j jif U : jlS 

AjLJji-l ^$3 ( *£ju <A9u4JI -UC- 

JCL& 3^4^11 uL C* f® 


Abdullah bin Umar gg berkata, "Rasulullah 
TALBIYAH tidak pernah memulai ihram (bertalbiyah) 

kecuali dari masjid, yaitu masjid di Dzul 
HADITS KE-736 Hulaifah" 


4*b {ji 4)1 -A** -YT1 

eUfi Ai)» 4A3I 

auJi} iu ;ui\ 

(_»U fT Co 4 >^>.t) 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 
bahwa talbiyah Rasulullah |jg ialah: 

Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya 
Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala puji, dan 
nikmat hanya milik-Mu begitu pula kerajaan. 
Tidak ada sekutu bagi-Mu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Kalimat 
Talbiyah (26)) 


Penjelasan 

30 30 : Labbaik artinya ya Allah, kami 

memenuhi panggilan-Mu. 

3JJ iliSJI : Kebaikan dan karunia secara mutlak. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Membaca 
Talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah (20)) 


BERTALBIYAH KETIKA KENDARAAN 
BERTOLAK 

HADITS KE-738 

• > » i , • - > • , 

iji £)i 4)1 A*£> — YTA 

bl b AUl X;*) Jl9 4j| IQJ> 

• i *T - f *T -riff- 


04 1^1 jl fJ <&ji <±£5 o^jll 

:JlS b b oj : j\l tibl^udl 

‘jSuJi 5 ^I 0^1 04 Sf «2dj 

.sjliib ^3 dlifsj Jgspi juaii o^L c 

ijv; iSj ^isii jif cj£ iSi a£?jj 

4)1 jj^j jl jj *6^1 Ul :4)1 jll 
«gSbyi ^ fbj 43i 4 jji 


436 



Ji ill coj Jls <*21)1 JU-JI 

£$ u# 9S ja» flij ^ 

(O U) I4.IJI jl L->l Uli <14*3 \Jbyjj 


•T - ji 


&ii 4 jji j^j **&$ 

313 U13 4? £j4»' O' 

Ji JjJ jdij *2* *1 Ji a jpj jl ;S 

>>? * -J; 

<Ul»>L 4j l±*JUU 

<» V #»♦ ^ • 

1 ^ J « > fr vjL r* :»^>i>jll utbS' i ^Uwil ^>^>*1) 

((jjLcJl Jft £— J 


Hadits Abdullah bin Umar. Ubaid bin Duraij 
meriwayatkan, bahwa ia bertanya kepada 
Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdurrahman, 
aku melihat Anda mengerjakan empat 
hal yang tidak aku lihat seorang pun dari 
shahabatmu melakukannya." 

Abdullah bin Umar berkata, "Apa itu, wahai 
Ibnu 3uraij?" 

Ibnu Juraij berkata, "Aku melihat Anda hanya 
menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad, 
aku melihat Anda mengenakan sandal 
terbuat dari kulit, aku melihat Anda menyemir 
(rambut) dengan berwarna kuning, dan 
saat manusia di Mekah melakukan talbiyah 
setelah melihat hilal aku melihat Anda tidak 
melakukannya kecuali pada hari tarwiyah?" 

Abdullah bin Umar pun berkata, "Tentang 
rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah 
melihat Rasulullah M mengusapnya kecuali 
rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sedang 
mengenai sandal dari kulit, aku melihat 
Rasululldh $jj juga mengenakan sandal kulit 
yang tidak berbulu, dan berwudhu dengan 
tetap mengenakannya, dan aku suka bila 
tetap mengenakannya. Adapun tentang 
warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah 
$5 mencelup dengan warna tersebut dan 


aku juga suka melakukannya. Dan tentang 
talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat 
Rasulullah ^ bertalbiyah kecuali setelah 
kendaraannya bertolak (menuju Mina)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci kedua kaki yang menggunakan 
sandal bukan mengusapnya (30)) 

Penjelasan 

li?jf : Yaitu empat hal. 

: Melakukan semuanya meski ada 
sebagian orang yang melakukan sebagian 
saja. 

(jt : Yaitu tempat tiang Ka’bah. 

&L Ul : Yang tidak berbulu, berasal dari kata 
subt, artinya botak, atau yang berbulu, atau 
kulit sapi yang disamak dengan rumput 
berduri, subt adalah tanaman yang digunakan 
untuk menyamak kulit, atau setiap kulit yang 
disamak, atau kulit yang dilunakkan dengan 
disamak, atau nisbat kepada pasar sabt. 

ip * : Engkau mengecat baju atau rambutmu. 

J.IUI Jil : Membaca talbiyah dengan suara 
keras untuk berihram haji atau umrah. 

fa : Tanggal delapan Dzulhijjah, karena 
saat itu mereka diberi air untuk digunakan 
di Arafah, baik untuk keperluan minum 
ataupun yang lain. 

: Hewan tunggangan beliau 
menyusuri jalan beliau, maksudnya memulai 
manasik-manasik haji. 


MEMAKAI MINYAK WANGI SAAT 
IHRAM 


HADITS KE-739 

• -r A 


t$^\ (S?J 

j^3 44s* ^ 



• Penjelasan ■ 


cJu J&tifeiUj 

( ^ j>-^ ■*£& «-Aj \A i_)bS" to :,^ 


Aisyah ts, istri Nabi berkata, "Aku pernah 
memakaikan wewangian kepada Rasulullah 
untuk ihramnya saat beliau ihram dan 
setelah tahallul pertama, sebelum thawaf 
(ifadhah) di Baitullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Memakai 
wangi-wangian ketika ihram (18)) 

... Penjelasan 

& : Untuk ihram beliau. 
fj^oU- : Yaitu sebelum berihram. 

AXj : Tahallul dari segala hal yang dilarang 
saat berihram setelah melempar jumrah dan 
mencukur rambut. 

: Thawaf ifadhah. 


HAD1TS KE-740 
• - n XV<r 


ijStiJ :cJ \3 —VI* 

>j <U)I *^\ jjjLo ^ VywJaJt 

a »* 

^ i_»U M ljIsS" o 4»^»-t) 

O- . - jW I jit 


Aisyah & berkata, "Seakan aku melihat kilau 
minyak wangi pada belahan rambut Nabi 
ketika beliau ihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Mandi " (5), Bab: S/apa 
yang memakai wewangian lalu mandi dan 
wanginya masih tersisa (14)) 


: berkilau, 

j ,jaa : yaitu tempat rambut dibelah. 


HAD ITS KE-741 

:JV 5 -VIA 

tJ\ u -:J± J>\ jj! \$ 12$* cjt 

uf :L&\* cJul Cl? ££s( Qjif 5? 

Ju; £3 &\ fc, &\ c4^ 

■ U •£ » f 5* », «•. • 

t-v* ^ ‘4^ ft 

JmiAC 1 ! |kJ Ljlj \l iJmJiJI ® 1(3 

y[ 


Hadits Aisyah. Muhammad bin Al-Muntasyir 
meriwayatkan, ia berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah yn . Aku ceritakan kepadanya 
ucapan Ibnu Umar m yang mengatakan, 'Aku 
tidak suka memulai ihram dengan memakai 
minyak wangi.' Aisyah pun berkata, 'Aku 
pernah memakaikan minyak wangi kepada 
Rasulullah 3 H, lalu beliau bergantian menemui 
istri-istrinya, kemudian pagi harinya beliau 
memulai ihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Siapa 
yang memakai wewangian lalu mandi dan 
wanginya masih tersisa (14)) 

J Penjelasan 

Ct : Aroma wewangian semerbak tercium 
darinya, seperti disebut dalam firman Allah 
& , “Di dalam kedua surga itu ada dua buah 
mata air yang memancar ." (Ar-Rahm3n: 66) 
LJ> ber-i'rab nashab sebagai tamyiz. 

jjlij £ iJUs p : Kiasan untuk hubungan badan 
dan orangyang wajib mandi. 


438 



li £ ft dengan aroma wangi tercium dari 

beliau, dengan demikian perkataan Ibnu 
Umar tersebut terbantah. 


HARAM BERBURU BAGI ORANG YANG 
IHRAM 


HADITS KE-742 
^JUbl Ajf £a\i> Qg 

‘fbj 4&I 4AJI jjijj 

4 is i 2 I * 3 * sSjS < 51 % ji jSj 

^ > * i?f iii •? iti “ii; ■ ^ 

fj> «» (J 4 *4>J 

lij i_iIj 1 :JUall »lj> { A : j <>-^>.1) 

(Jju |J L*. Ll>j IjLf* ^ 


Ash-Sha'bi bin Jatstsamah Al-Laitsiy 
meriwayatkan bahwa ia menghadiahkan 
seekor keledai liar kepada Rasulullah saat 
beliau berada di Abwa' atau di Waddan. 
Lalu beliau mengembalikan hadiah itu 
kepadanya. Melihat kekecewaan yang 
terlihat di wajahnya, beliau berkata, "Kami 
tidak bermaksud menolak hadiah darimu, 
namun ini tidak lain karena aku sedang 
berihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Jika seseorang memberi hadiah kepada 
orang yang ihram berupa keledai liar yang 
masih hidup, lalu ia tidak menerimanya (6)) 

Penjelasan 

<iil t • Aslinya, kata ahda dihubungkan 
dengan ila, dan kadang dihubungkan dengan 
lam, artinya sama. 

ilj$l : Sebuah gunung di bilangan Furu’, jarak 
antara gunung ini dengan Juhfah dari sisi 
Madinah sejauh duapuluh tiga mil. 


: Sebuah tempat di dekat Juhfah atau 
sebuah perkampungan dari sisi Furu’, 
Wuddan ini lebih dekat dengan Juhfah dari 
pada Abwa', karena jarak antara Abwa' 
dengan Juhfah bagi yang datang dari Madinah 
terpaut sejauh duapuluh tiga mil, sementara 
dari Wuddan ke Juhfhah beijarak delapan 
mil. Keraguan dalam riwayat ini bersumber 
dari perawi. 

£ U : Yaitu muka tidak suka karena sedih 
hadiahnya ditolak. 

ftj- l!i Si : Yaitu karena kami sedang berihram. 


HADITS KE-743 


& : jll 4jjl Qfej 31 

\Lj jJuij aJl& 4JJ1 ^9 £0 

1 . I ♦ f ■> •f,* • 1 !, lit ^ > • »‘ u 

^ . • #» } \ * i erf** »?• C 

bp O jhJJ cUaJu 

j 

(AjJjui ilS" I pljj ^ CvJl ft) 

Jllj IjK Jill C^oli 

aJl& 4jji ^ili c«j\I Si yc-^v 

jSU- :JU3 cAiiUI lid jij ifLj 

^»til S >-Aj l »lj»- t_jbS" (A 

(ju^JIJd^J^U-l 


Abu Qatadah as berkata, "Kami bersama 
Nabi jgg di Qahah. Di antara kami ada 
yang berihram dan ada pula yang tidak. 
Aku melihat para sahabatku sedang 
memperhatikan sesuatu. Aku pun ikut 
memperhatikan. Ternyata ada seekor keledai 
liar yang sudah terkena cambuk. Mereka 
berkata, 'Kami tidak akan membantumu 


439 



untuk menangkapnya karena kami sedang 
ihram.' Maka aku berusaha menangkapnya 
lalu berhasil, kemudian aku bawa keledai 
tersebut dari balik bukit kecil lalu aku 
menyembelihnya. Kemudian aku datang 
menemui para sahabatku dengan membawa 
dagingnya. Di antara mereka ada yang 
berkata, 'Makanlahl' Dan sebagian yang lain 
mengatakan, 'fangan kalian makanl' Maka 
aku mendekati Nabi yang saat itu sedang 
berada di depan kami, lalu aku bertanya 
tentang masalah itu, maka beliau berkata, 
'Makanlah, karena daging itu halal."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh 
membantu orang yang halal membunuh 
binatang buruan (orang yang tidak ihram) 
(4)) 

Penjelasan 

: Sebuah lembah beijarak sekitar satu 
mil dari Suqya dan sejauh tiga marhalah 
dari Madinah, Suqya adalah sebuah 
perkampungan antara Makkah dan Madinah, 
termasuk biiangan Furu’. 

Oj : Pola yatafa’alun dari kata ru'yah. 

<2£«i S : Yaitu untuk mengambii cambuk 
saatjatuh. 

$ : Orang yang berihram tidak boleh 
membantu orang yang hendak membunuh 
hewan buruan. 

id>\ : Sebuah bukti yang terdiri darisebongkah 
batu besar. 

: Aku membunuhnya, makna asli kata ini 
adalah menebas kaki-kaki unta atau kambing 
dengan pedang dalam kondisi berdiri, lalu 
mengalami perluasan makna dan digunakan 
untuk makna membunuh secara mutlak. 

: la halal. 


HADITS KE-744 

«SS\sS $ g 4AJ1 £ fra -J\ -YU 

of &\ Ji *g\ yj fij 

ifLj &\ 

jj <&k itssJi g uf 
jjJ-3 uf isa c$££ 

• I, 

t O' 

o? \sLtS j <aJ. ^ ISIS'S 

^Jlfr 4)1 

•j5k ^ & Of ‘fiU 

<» ** 0 

:Jli (Juj aJL£> 4)1 :cJi 

C :ciii CLLm jj\S Jftj ^ 

SPy ojvSS ailif oi a 


& zik j o^j & & i & 5 


'rv .J * 


J^l jIj bl ulj ( :juJI *1 js* tA 

(<l£i 


Abdullah bin Abu Qatadah berkata, "Ayahku 
berangkat pada tahun Perjanjian Hudaibiyah 
lalu para teman-temannya berihram 
sedangkan ia tidak. Lalu Nabi $| mendapat 
berita bahwa para musuh akan menyerang 
beliau, maka Nabi $§ berangkat. Dan ketika 
aku bersama para shahabat beliau yang 
sedang tertawa saling bercengkerama satu 
sama lain, aku melihat seekor keledai liar. 
Keledai itu aku ikuti kemudian aku tikam dan 
aku ikat sehingga tidak bergerak lagi. Aku 
meminta bantuan mereka namun mereka 


440 



tidak mau membantuku. Lalu kami memakan 
dagingnya namun kami khawatir ada 
musuh. Maka aku mencari Nabi jg dengan 
sesekali memacu lari kudaku dan sesekali 
memperlambatnya. 

Kemudian aku berjumpa dengan seseorang 
dari Bani Ghifar pada tengah malam lalu aku 
bertanya kepadanya/Di mana kautinggalkan 
Nabi sgjj?' Dia berkata, 'Aku meninggalkan 
beliau di daerah Ta'hin 7 8 . Beliau beristirahat 
siang di Suqya' a . (Setelah bertemu), aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, keluarga (para 
shahabat) Anda menyampaikan salam dan 
rahmat Allah buat Anda. Mereka khawatir 
menghadapi musuh tanpa mendampingi 
Anda, maka tunggulah mereka.' 

Aku katakan pula kepada beliau, 'Wahai 
Rasulullah, aku telah berburu keledai liar dan 
aku masih menyisakan dagingnya.' Maka 
beliau berkata, untuk mereka, 'Makanlahl' 
Padahal saat itu mereka sedang berihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Apabila orang yang tidak ihram berburu 
kemudian memberikannya kepada orang 
yang sedang ihram, ia memakannya (2)) 

Penjelasan 

: Yaitu aku menjadikannya kokoh di 
tempatnya dan tidak bisa bergerak-gerak. 

£iji : Aku memaksa kudaku berjalan cepat. 
\$1 : Yaitu sesekali. 
jJ\j : Dengan mudah. 
tjte : Yaitu sesekali pula. 

: Nama mata air terletak sejauh tiga mil 
dari Suqya. 

l±fji : Qayala berasal dari kata qailuldh, 
yaitu aku meninggalkannya di Ta’ahhun dan 
ia bertkkad untuk tidur siang di Suqya, Suqya 


adalah sebuah perkampungan di antara 
Makkah dan Madinah, termasuk bilangan 
Furu'. 

uilfti 6} : Yaitu para sahabatmu. 

o? : Yaitu dirampas musuh. 

SU l* : Sisa. 


HADITS KE-745 


>A , s .. A. , - f f .> • , 

4&I 4JJI Q i to 

^ * {•**»** | i «■» + + + *T + 

OjsAd itXA \y>jp%3 

\jj ± : jui &£$ $ 

iSS «>dl Ijii-U jl 

sSiMjtffypjfe’ i&aii 

#iU9 bl; *1 p* 

U Ull^O pi 

4AJl JwP 4AJi Ijjl ill 5 Jfci ££ ^ 

*&>1 l!? 131 4X)1 U :lj)\J «fLj 

^ <pj4 pj S5\aS J ?1 51 ? Jij 
rfjS «v5vjT ife «sSvHi jii £ 1 * 

jrtf :di 4 *i 5 * oiTtl 

p^V.J :Jli U UJu5tS? oji ^ 

S :$SlS 1^1 jdj? if S?f 55-1 
^i # ^ 5^* : 

«-J 'U o :Ju«a3i »1 \j>- i-jbS” f A 


7 Nama mata air di Mekah ( Shahth Ai-Bukhiri Tahqiq Dr. 
Musthafa Dib Al-Bugha 2/647). 

8 Nama desa di antara Mekah dan Madinah (Shahth Al- 
Bukhirt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/647). 


Abu Qatadah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg berangkat haji lalu para 


441 



shahabat turut bersama beliau. Lalu sebagian 
rombongan ada yang berpisah, di dalamnya 
terdapat Abu Qatadah m. Beliau berkata 
kepada rombongan ini, "Ambillah jalan 
menyusuri tepi pantai hingga kita bertemu." 
Mereka pun mengambil jalan di tepian pantai. 
Ketika mereka hendak berangkat, semua 
anggota rombongan itu berihram kecuali Abu 
Qatadah. Ketika mereka sedang berjalan, 
mereka melihat ada seekor keledai liar. Maka 
Abu Qatadah menghampiri keledai itu lalu 
menyembelihnya dan sebagian dagingnya 
dibawa ke hadapan kami. Mereka berhenti 
lalu memakan daging keledai tersebut. 

Sebagian dari mereka ada yang berkata, 
"Apakah kita boleh memakan daging hewan 
buruan padahal kita sedang berihram?" 
Maka kami bawa sisa daging tersebut. 
Ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah 
gjg, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami 
sedang berihram sedangkan Abu Qatadah 
tidak. Lalu kami melihat ada keledai-keledai 
liar kemudian Abu Qatadah menangkap 
dan menyembelihnya. Kemudian sebagian 
dagingnya dibawa kepada kami. Lalu kami 
berhenti dan memakan daging tersebut. 
Kemudian di antara kami ada yang berkata, 
'Apakah kita boleh memakan daging hewan 
buruan padahal kita sedang berihram?' Lalu 
kami bawa sisa dagingnya itu kemari. 

Beliau bertanya, 'Apakah ada seorang 
di antara kalian yang sedang berihram 
menyuruh Abu Qatadah untuk memburunya 
atau menunjukkannya?' Mereka menjawab, 
'Tidak ada.' Lalu beliau bersabda, 'Makanlah 
sisa daging yang ada itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh 
menunjukkan hewan buruan kepada orang 
yang tidak ihram agar ia memburunya (5)) 


Penjelasan 

ja-U Ijii. : Ambillah rute tepi pantai, 
dijelaskan dalam Al-Q&m&s, kata ini termasuk 
kata yang terbalik, menurut qiyas seharusnya 
mashul, atau makna hadits ini adalah 
kawasan yang berair, dimana ketika air naik, 
semua yang ada di sana tersapu. 

: Membunuh keledai-keledai yang 

terlihat. 


HEWAN YANG DISUNNAHKAN UNTUK 
DIBUNUH BAGI MUHRIM (ORANG 
YANG IHRAM) ATAU SELAINNYA, DI 
DALAM ATAU DI LUAR TANAH SUCI 


HADITS K.E-746 

5' -vn 

Jcjk 4 ‘Jt 

jjiiii 4&13 jjbjg 4^5 

JiL U v_jL V Uyflll t A : j (JljlixJl <»^»-l) 

(ijljjll JA 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda, "Ada lima jenis hewan yang 
kesemuanya berbahaya sehingga boleh 
dibunuh saat ihram, yaitu: burung gagak, 
burung rajawali, tikus, kalajengking dan 
anjing galak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


Penjelasan 

J-AS : An-Nawawi menjelaskan, ini 
penamaan yang benar, berlaku sesuai bahasa, 
karena makna asli fasik adalah keluar, makna 


442 



hewan-hewan ini disebut fasik adalah karena 
keluar dari hukum hewan-hewan lain, karena 
hewan-hewan ini menyakiti, merusak, dan 
tidak bisa dimanfaatkan. 

4*13*1' : (Gagak) yaitu burung yang suka 
mematok-matok di atas punggung unta dan 
mencuri makanan orang. 

(rajawali) : Jenis burung paling hina, 
burung ini mencuri makanan orang. 

j'J (kalajengking): Bentuk tunggal dari kata 
aqarib, ini bentuk mu'annats, kalajengking 
betina disebut ‘aqrabah dan 'aqraba', hewan 
ini memiliki delapan kaki, kedua matanya 
terletak di punggung, menyengat dan sangat 
menyakiti, kadang menyengat ular hingga 
mati. 

(tikus): Maksudnya tikus rumah, hewan 
ini disebut fuwaisiqah, tidak ada hewan yang 
lebih merusak dari tikus, benda apa saja pasti 
dihabiskan. 

4^j'3 : Hewan yang suka menyerang. 


HAD1TS KE-747 

^*0 Ajjl J\5 :cJli -ViV 

4&13 4^5 51 U 13 


vjljall 

(Too 


Hafshah berkata, "Rasulullah sg bersabda: 

'Ada lima jenis hewan yang seseorang tidak 
berdosa jika membunuhnya, yaitu: burung 
gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking 
dan anjing galak.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


- Penjelasan 

Si : Tidak ada dosa. 

j&j Jc : Secara mutlak, baik di tanah halal 
maupun tanah haram, 


HAD ITS KE-748 


fi 


& 4)S\ djjl -YtA 


•T - ? 


# : JV5 tfJUj Ufr 4A)I 

|» L» i_jL V 1 t\y>- y-j\z£ r A :j 

(v'jJ'j- 


Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: 

"Ada lima jenis hewan yang tidak berdosa 
bagi orang yang sedang berihram untuk 
membunuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


Penjelasan • 

: Dosa. 


ORANG IHRAM BOLEH 
MENCUKUR RAMBUT KEPALA 
JIKA MENGGANGGU, TAPI WAJIB 
MEMBAYAR FIDYAH 


HADITS KE-749 

1 " f *. . , , • f 1 tfr f t „ 

«*iC- 4jJl 5 c-ju -YiA 

tUi :jvJ Ail cjj 4 j 4 ^ Al AAJl 


443 



^ 5 f« : j\l eUi^ 36T 

JLij wild; :fLj *2* Aiil 4&i 

SliitJ l iLx il J? LwyO AImI Jxlst jl Aj^li 

^•i (jUu xUl Jji <— >U # : yOTtil i— >bS" TV .’(j (JgljkJI 

(A-»tj tjit <j jl Laj^» JjK’ 


Ka'ab bin Ujrah m meriwayatkan dari 
Rasulullah jg, beliau bersabda, "Apakah 
kamu merasa tersiksa dengan kutu di 
kepalamu?" la menjawab, "Ya, wahai 
Rasulullah." Rasulullah ^ berkata, "(Kalau 
begitu) cukurlah rambutmu, lalu puasalah 
tiga hari atau berilah makan enam orang 
miskin atau berqurban seekor kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Jika ada di 
antaramu yang sakit atau ada gangguan di 
kepalanya lalu ia bercukur" (5)) 

Penjelasan 

eiiljA : jamak hammah, yang dimaksud di sini 
adalahkutu. 

jli* uJLili : yaitu berkurbanlah seekor kambing. 


HAD ITS KE-750 


• i . • »« i / » , > • • > • „ 

g '*** 'Jr* # £*>*>■ -v®* 

i«Xft {ji <-''*■>' (Ji OJui5 : J\1 tJJbca 

l;ii) & istl 4£i\ 

*3* ^ (j»c? s* 

U «( Jp JSIuj ‘fJuj 
Sli Jf ttf .& Ob g Ji Si ^ 

jlab! Jl SjSii jLi :J\I tS/ 

jU-ij 


j»£=J ^ cJj^i Ji^ <^^13 

& 


v? si^Jl 

£A (_jil «J j\ \mOJjA mSsCjt |j-j 


Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah dari 
Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, "Aku duduk 
mendekati Ka'ab bin Ujrah di masjid Kufah, 
lalu aku bertanya kepada Ka'ab tentang 
fidyah puasa. la pun berkata, 'Aku pernah 
diajak menghadap Rasulullah jg sementara 
kutu-kutu bertebaran di wajahku. Beliau 
berkata, 'Aku lihat keadaanmu sudah 
demikian parah, apakah kamu mempunyai 
seekor kambing?' Saya menjawab, 'Tidak.' 
Beliau bersabda, 'Berpuasalah tiga hari, atau 
beri makan enam orang miskin, setengah sha' 
untuk setiap orang, dan cukurlah rambutmu.' 

Ka'ab berkata, '(Hadits) Ini khusus buat saya 
dan bersifat umum buat kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2), Bab: Firman Allah Ta'ala: 
"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya lalu ia bercukur" (5)) 

Penjelasan 

iSj t U : Aku kira. 


ORANG IHRAM BOLEH BERBEKAM 

HADITS KE-751 

tAJLft 4JJI (jjfj AJUrfr ji\ -VoN 

«f> 3*3 t fLj £* &\ & 

ij\3 ^3 

t -. Aj ^ >\lS* f A 


444 



IbnuBuhainah ass berkata, " Nabi ^ berbekam 
pada bagian tengah kepala ketika ihram 
ketika di Lahyi JamaF." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Berbekam bagi orang yang sedang 
ihram (11)) 


— Penjelasan 

jrJu : Nama sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madinah, lebih dekat dengan Madinah. 


ORANG IHRAM BOLEH 
MEMBERSIHKAN BADAN 
DAN KEPALA 

HADITS KE-752 

4&1 0** J* (JjLiSn ojjjl -Y0{ 

^ *£Jl. £ 4)1 # Sj : jtf sjiSi 

JUP jUl uis»j 

M SI iJiii JV5J id; JJ£ 
ji yj* i!*ji 4&1 ii* 

o 1 ' ( s!' i t" it " »4f f 

‘ ji-> jAJ\ Jyjuo ^jUJ) jI OjJI 3* 

,-r - • - -r.s* •? " .» •? -? 1' ,j ■ ■» , 

iJUb ^jA :JUd (AJ* CXaJuwJ 

(idl ^gJujf «osil <&! Ul iclil 
4AJI jfe 5^ ^ outt ^ ii 
jl? dj ,dij ^ 

p :£\j &\z fetel jp sju oji 

CA--J3 Jp :aJl* C%Jaj 

:jllj #VJ U* jJU ilj3 a> ^ 

jib jJuJ aJl* 4JJ\ Ji isjJ3 

9 Lahyi Jamal adalah tempat yang berada di antara Mekah 
dan Madinah, tapi lebih dekat dengan Madinah ( Shahih 
Al-Bukh3if Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


Jl-JC-^1 i_jL \l :Juall *lj»- ujbS* tA 

(fjrJi 

Dari Abu Ayyub Al-Anshari dari Abdullah bin 
Hunain meriwayatkan bahwa Abdullah bin 
Abbas ass dan Al-Miswar bin Makhramah 
pernah berselisih pendapat ketika di 
Abwa' 10 . Abdullah bin Abbas ass mengatakan 
bahwa orang yang sedang ihram boleh 
membasuh kepalanya. Sedangkan Al-Miswar 
mengatakan bahwa orang yang sedang 
ihram tidak boleh membasuh kepalanya. 

Maka Abdullah bin Abbas a& mengutusku 
untuk menemui Abu Ayyub Al-Anshari. Aku 
jumpai ia sedang mandi di bawah dua pohon 
dan dia berlindung dari balik kain. Maka aku 
memberi salam kepadanya. Dia bertanya, 
"Siapa ini?" Aku jawab, "Aku Abdullah bin 
Hunain, Abdullah bin Abbas ass mengutusku 
kepadamu untuk menanyakan bagaimana 
dahulu Rasulullah membasuh kepala 
beliau ketika beliau sedang ihram." 

Maka Abu Ayyub menyingkap kain penutup 
dengan tangannya sehingga kepalanya 
tampak olehku lalu dia berkata kepada 
seseorangyang mengucurkan air kepadanya, 
"Kucurkan air itu." Orang itu pun mengucurkan 
air ke kepalanya lalu ia menggerak-gerakkan 
kepalanya dengan kedua tangannya lalu 
menarik tangannya ke depan ke belakang, 
lalu berkata, "Begitulah aku pernah melihat 
Nabi melakukannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburu" (28), 
Bab: Mandi bagi orang yang ihram (14)) 

Penjelasan 

s!3$U : Sebuah tempat di dekat Makkah, 
maksudnya keduanya berselisih pendapat 
saat singgah di Abwa'. 


1 0 Tempat yang dekat dengan Madinah ( Shahih Al-Bukhirt 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


445 



gjjjiil 0 * : Yaitu di antara tembok di tepi sumur 

yang diberi kayu tempat sapi diikat. 

• 

fetes : Yaitu ia turunkan baju dan ia lepaskan 
dari kepala. 

: Terlihat olehku. 


CARA MENGAFANI ORANG YANG 
IHRAM JIKA MATI 


HAD ITS KE-753 


:<Jw dill doi> - VOT 

o* £?j ^ ^ 

4JJl £giJI J\3 {JCUflSjli cj\5 jl t<CUa3j3 

ijJJjJ *y^J <j Juy <uL& 

j£ ^ ^ ^ % 

lllli&Cdl 
*• • «• 

(ijy^ j f • obT fir ;J a>|>!) 


naik unta, ini namanya menyebut kata u/aqif 
untuk orang yang naik kendaraan. 

iiSuy : Yang dikenal para ahli bahasa 
tanpa hamzah, yaitu hewan tunggangan 
mematahkan lehemya, kata ganti pada USSj 
merujuk pada hewan tunggangan, dan kata 
ganti . (ha') merujuk pada si lelaki yang 
menunggang kendaraan tersebut. 

Slj : Yaitu jangan kalian gunakan kamper 
saat memandikan atau mengkafaninya. 

\/J3- % : Jangan kalian menutupinya. 

Cii : Yaitu dengan ciri orang-orang yang 
membaca talbiyah dimana ia meninggal 
dunia dalam kondisi seperti itu, baik talbiyah 
untuk haji, umrah, ataupun keduanya seraya 
mengucapkan; <10 £$\ 10. 


BOLEH BERIHRAM DENGAN 
MEMBUAT SYARAT AKAN 
BERTAHALLUL JIKA SAKIT 

HAD ITS KE-754 


Ibnu Abbas m berkata, "Ada seorang laki-laki 
terjatuh dari hewan tunggangannya ketika 
sedang wukuf di Arafah sehingga ia terinjak." 
Atau Ibnu Abbas m berkata, "Hingga orang 
itu mati seketika." Kemudian Nabi ^ berkata, 
"Mandikan ia dengan air yang dicampur 
daun bidara dan kafanilah dengan dua 
helai kain, janganlah diberi wewangian dan 
jangan pula diberi tutup kepala (serban) 
karena ia nanti akan dibangkitkan pada hari 
Kiamat dalam keadaan bertalbiyyah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Mengafani dengan dua helai kain (20)) 


f ; o • ?,5 , -•** ji.. . , 5 * * - 

dJJl (j&J A o ittt - V®t 

* ■£'.'> “T- '"i ' >* > - - i, 

Jt CjJ Uj A j.fr dill dill 

Si dill} :cJl3 j^U COjI diLd :0 JUd c ijjjJJl 

J^!3 '■$ Sfl 

• f - li ' •! • c ‘ " * • - 5-»o, 

^ cJt COQj ^juo> vi w * A 4 UI 

spVi 

»U£Sll 1_>L i-AsS" IV 


Aisyah ® berkata, Rasulullah ^ menemui 
Dhubabah binti Zubair, beliau berkata 
kepadanya, "Sepertinya kamu ingin 
menunaikan ibadah haji." la menjawab, 
"Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku 


Penjelasan 

tefej • Maksudnya bukan wuquf (berdiri) 
kebalikan qu’ud (duduk), karena beliau sat itu 


446 



kecuali sakit." Beliau pun bersabda, 
"Tunaikanlah haji, dan berilah syarat. 
Bacalah: Ya Allah, aku akan bertahallul dari 
ihram di mana Engkau menahanku." Saat Itu, 
ia adalah istri Miqdad bin Al-Aswad. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Sekufu 
dalam agama (15)) 

Penjelasan 

: Penyakitan. 

(*£ /i'j Jv- : Di mana pun tempat kau tidak 
mampu menjalankan manasik-manasik, dan 
kau terhalang untuk itu karena penyakit, di 
sanalah kau tahallul. 

: Tempat tahallul saya dari ihram. 

: Di mana saya tertahan untuk 
menjalankan manasik karena penyakit. 


MACAM-MACAM HAJI; IFRAD, 
TAMATTU’, DAN QIRAN 


HAD ITS KE-755 

• i-'?" A. 


AUl US\& -VO® 

\lilita .glSjJl &\ 

£ :fLj & &\ ^3l j\i p 

U&\ pj IxLfr U+u 

ji eUi oj£li ^13 & 'V5 

<eLL|3 : 

ill) cJJui sjIaJI (J-Ij J&lj 


*«**-*• .'• • 9 2i, |, • -• f • * *" 

tftUisJl JI ^=u £$! jy^ll j-x. 

• * a v > 

\y& JjjjJl ijUls :cJ\l ojjfc : JUi 

O^ji &3 c^ju s^iiu \j*\ 

4 j* o* !#-j 01^1^13 £ 

\i££ j}Su; dls sjlijjj *ii jjjJl 

i-iU T\ Jpkl f 0 :^3 

(»\i. 


Aisyah ® , istri Nabi jg berkata, "Kami keluar 
bersama Nabi ^ saat haji Wada' lalu kami 
ihram untuk umrah. Nabi ^ kemudian berkata, 
'Barang siapa membawa hewan sembelihan 
hendaklah ia berihram untuk haji sekaligus 
umrah kemudian tidak tahalul hingga tahalul 
untuk keduanya (haji dan umrah)."' 

Ketika tiba di Mekah, aku haid sehingga 
aku tidak melakukan thawaf di Baitullah 
dan juga tidak melakukan sa'i di bukit Shafa 
dan Marwah. Lalu aku adukan kondisiku itu 
kepada Nabi £jg. Maka beliau bersabda, 
'Uraikanlah rambutmu dan sisirlah dan 
berihramlah untuk haji dan tinggalkan 
umrah.' Maka aku melakukan itu. Setelah 
kami selesai menunaikan manasik haji, Nabi 
$jj mengutusku bersama Abdurrahman bin 
Abu Bakar menuju Tan'im 11 . Dari tempat 
itu aku memuiai umrah. Beliau berkata, 'Ini 
pengganti umrahmu.'" 

Aisyah <§§ berkata, "Maka orang-orang yang 
berihram untuk umrah melakukan thawaf di 
Baitullah dan sa'i di bukit Shafa dan Marwah. 
Setelah itu mereka bertahalul kemudian 
thawaf satu kali (lagi) setelah kembali 
dari Mina. Adapun orang-orang yang 
menggabungkan haji dan umrah mereka 
hanya melakukan thawaf sekali." 

11 Tanah halal tempat berihram penduduk Mekah atau 
pendatang yang telah bertempat tinggal di Mekah untuk 
melakukan umrah. Jaraknya dengan masjidil Haram kira- 
kira 4 mil. 


447 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Bagaimana wanita haid dan nifas 
mengucapkan talbiyah (31)) 

Penjelasan 

U&& : Kami memasukkan umrah dalam 
haji atau kami berihram untuk haji sejak awal. 

: Kata untuk hewan ternak yang 
dipersembahkan ke tanah haram. Menggiring 
hewan kurban disunnahkan bagi orang yang 
hendak berihram untuk haji atau umrah. 

eUS o fill : Tidak thawaf di Baitullah, tidak sa'i 
antara Shafa dan Marwa karena haid. 

: Berasal dari kata naqdh, artinya 
mengurai kepangan rambut. 

: yaitu meluruskan rambut dengan sisir. 

i^L iit : Yaitu amalan-amalan umrah, seperti 

thawaf, sa’i, dan mencukur rambut, bukan 
meninggalkan umrah itu sendiri, dengan 
demikian saat itu Aisyah melaksanakan 
ibadah haji qiran. Demikian penjelasan Asy- 
Syafi’i. Intinya, Aisyah berihram untuk haji, 
kemudian ia batalkan ihram ini menjadi ihram 
untuk umrah ketika Rasulullah jgjj menyuruh 
orang-orang seperti itu, selanjutnya ketika 
Aisyah haid dan tidak bisa meneruskan 
umrah, ia bertahallul dari umrah, kemudian 
setelah itu berihram untuk haji kala Rasulullah 
M menyuruhnya demikian, Aisyah kemudian 
berihram untuk haji, sehingga ia memasukkan 
haji pada umrah secara qiran. 

pUUJi : Dikenal sebagai masjid Aisyah. 

p : Setelah itu mereka bertahallul, ada 
yang menggundul dan ada yang mencukur. 


HAD ITS KE-756 


-Vo*\ 


:cJli iijfe 


1.5* s,. S .A , + .s , m , • * 

JUd JJbl Uj j to y>x> 

:fLj g* &\ 4&I 

- • ?«. .*» • \ • - „ •* 

y* i yj pj 

S *!• , • - « ■" ? ? 5<» ? ? 

Jji Cm££x5 :cJ\3 
^ -*•“ *13 &*!3 oi flij 

C***2a3 cJuuLd to 

0» (iy»b ^ {£? ****** 

££ ‘cLr** 0®** ' 

(j 


Aisyah berkata, "Kami keluar bersama 
Rasulullah ^jj pada saat haji Wada/ Di antara 
kami ada yang berniat umrah dan ada pula 
berniat haji. Ketika kami sudah sampai di 
Mekah, Rasulullah jg bersabda, "Barang 
siapa berihram untuk umrah dan tidak 
membawa sembelihan, maka hendaklah 
bertahallul. Dan barang siapa berihram 
untuk umrah dan membawa sembelihan, 
maka janganlah bertahalul kecuali setelah 
menyembelih hewan pada hari Nahr (hari 
penyembelihan). Dan barang siapa berniat 
haji, hendaklah menyempurnakan hajinya." 

Aisyah berkata, "Kemudian aku haid sampai 
hari Arafah. Aku hanya meniatkan umrah. 
Maka Nabi jg memerintahkan aku untuk 
menguraikan rambut dan menyisimya, lalu niat 
haji tanpa umrah. Maka aku laksanakan itu 
sampai aku menyelesaikan hajiku. Kemudian 
beliau mengutus saudaraku, Abdurrahman 
bin Abu Bakar untuk menemaniku dan 
memerintahkan aku umrah dari Tan'im 
sebagai ganti umrahku sebelumnya." 


448 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 

Bagaimana wanita haid mengucapkan 
talbiyah ketika haji atau umrah (1 8)) 

Penjelasan 

Jif : Berihram. 

: Sebelum hari nahar agar berihram 
untuk haji. 


HADITS KE-757 

:cJ\S C- &l do.x>» -Vov 

US” Ull <j^L| Sll ^ 

\j]3 j »Lmj AjLft 4jjl ^9 4&l JJ-jj £jp 

Sj :JvS roil cJjii «*U U :jvl t ££=jf 

^ u fsi 9 & £ Ai ;;{ iii 

:cJ\5 C«£)U Si £l jifr jruU 

jiilu A5LI3 iaM jj-lj 

»aj (3^ u.« jv * i_jL ^ ijjaJ-l i->bS" "t (jjjliJI 4a-^f ) 


Aisyah <& berkata, "Kami keluar dan tidak 
ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika 
tiba di Sarif aku haid, kemudian Rasulullah $§ 
masuk menemuiku saat aku sedang menangis. 
Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu? Apa 
kamu haid?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau lalu 
bersabda, 'Ini adalah perkara yang telah 
Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak 
cucu Adam. Lakukan apa yang dilakukan 
oleh orang-orang yang haji, kecuali thawaf di 
Ka'bah.'" 

Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah ££ 
berkurban dengan menyembelih seekor sapi 
yang diniatkan untuk istri-istrinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 

Bagaimana keadaan awal haid (1)) 


Penjelasan 

<SfZi x£ till : Saraf adalah sebuah tempat 
terletak sejauh sepuluh, sembilan, tujuh, 
atau enam mil dari Makkah, kata ini ghairu 
munsharifkaiem ' alamiyah dan ta’nits. 


HADITS KE-758 

:cJI3 4 jjl -VoA 

fhj ^ *^s\ jiil up 

; ' 

J '' f • I? • ^ ^ • i *■* cX # ^ 1 »■' • ^ I 

O' *** p 

Si* £ i» *i; 51 ? i&g 

6 * Jiijj fLj iiii ^ ^ 5 $ 

£-• * • i ; .f? i • -!, .si « ? 1 - • { 

( 0 ^==u |JlA bj 3 Jj 5 ji l 

•HjI^v^I Jjx5 dlXxvM :cJ3 (JJL^j U :JU 3 

Si :cJi clilii Uj : j\J «J*jdl ciiu 

<UcS” ,jol oUj Col Sb :Jll ^il 

.3 CvS" U cLJl& 

« ,?«?? s , i •>? « c.s iSi.^ • f ii, 

££ ^ ‘cUSo :cJ\3 libjjj £l 4JJ| 

: jlil ^jll \*jj3 


4 tfSUl ,Ui :cJi Uiy :jul 

JIl jiu (Jis j^i^i 

aLo^ 3I (Jj jlj 

i_iU> li) ^«*<».VI i_jU ^ :S <_jVsS' 4^»-i) 

^ *J)^r J* jr^i- pi Jj-jJI ciljk 


449 



Aisyah berkata, "Kami keluar bersama 
Rasulullah untuk melaksanakan haji pada 
bulan-bulan haji dan musim haji. Ketika 
kami berhenti di Sarif, Nabi sg berkata 
kepada para shahabat, 'Barang siapa tidak 
membawa sembelihan dan ingin menjadikan 
ihramnya untuk umrah, lakukanlah. Dan siapa 
yang membawa sembelihan, tidak boleh 
(menjadikan ihramnya sebagai umrah).' 

Nabi beserta beberapa orang shahabat 
yang berbadan kuat membawa sembelihan 
tidak berihram untuk umrah. Kemudian Nabi 
sSg masuk menemuiku saat itu aku sedang 
menangis, maka beliau bertanya, 'Kenapa 
kamu menangis?' 

Aku jawab, 'Aku mendengar apa yang 
engkau katakan kepada para shahabat 
sehingga aku terhalang menjadikan ihramku 
sebagai umrah.' Beliau berkata, 'Memang, 
ada apa denganmu?' Aku jawab, 'Aku 
sedang tidak shalat.' Beliau berkata, 'Tidak 
apa, karena kamu adalah salah satu dari 
anak-anak perempuan keturunan Adam yang 
telah ditetapkan ketentuan atas mereka, 
maka laksanakanlah hajimu semoga Allah 
memberikanmu karunia dengan hajimu ini.' 

Maka aku laksanakan hingga kami keluar 
(nafar) dari Mina lalu singgah di tempat 
melempar jamrah. Beliau memanggil 
Abdurrahman lalu berkata, 'Keluarlah kamu 
bersama saudaramu dari Tanah Haram 
lalu berihramlah untuk umrah kemudian 
jika kalian berdua telah selesai dari thawaf 
(datanglah kemari), kami menunggu kalian 
berdua disini.' 

Maka kami temui beliau pada tengah 
malam. Beliau bertanya, 'Apa kalian telah 
selesai?' Aku jawab, 'Ya, sudah.' Maka beliau 
memanggil para shahabat agar bersiap-siap 
berangkat. Maka orang-orang dan termasuk 
yang sedang berthawaf di Ka'bah Baitullah 
bergegas sebelum shalat Shubuh lalu 
berangkat pulang menuju Madinah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" { 26), Bab: Orang 
yang sedang umrah melakukan thawaf 
umrah, kemudian keluar apakah thawafnya 
telah mencukupi (9)) 


Penjelasan 

yj . : Kondisi, tempat, dan waktu untuk haji. 
: Yaitu hajinya. 

H : Ini termasuk kiasan paling lembut 
untuk haid. 

: Yaitu umrah. 

cJa^!S \ : Tanah lapang, yaitu setelah Aisyah 
bersih dari haid dan thawaf ifadhah. 

i^L\ : Maksudnya dari tanah Haram, 
dinashabkan dengan membuat huruf jar. 


HAD ITS KE-759 

$\ *S % & % .fbj £* sta & $\ 

&\ y> las 

o' fl y fLj 

J&\ pi yi-B 

«)1 U :ci\I i&d-\ cJ? £12 

ns r s 7* ' ' •'** * 1=? it * •' 

wt 

: Jll Si :cJi 

p jj d£±\ ^ 

: JVS S/I U :£ ll£ 

:<iJJ tcJli C-a k U jl 

6^' cJ\5 Si jjj 


450 



y j>? ^ yAj jJu-j aJlc. 4JJ| 

v4^? k* 4+Aj&J t . l v A» U1 jl 

£i*s)l V'l :j^-l v-A-^” :j c5jU*JI *»,».() 

(«£■** Kka j£su jJ jl jpJ-1 £_jj gJ-U jl 


Aisyah ® berkata, "Kami berangkat 
bersama Nabi jg§ dan setahu kami, hanya 
untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai 
(di Mekah), kami melaksanakan thawaf di 
Baitullah, Kemudian Nabi $g memerintahkan 
siapa yang tidak membawa hewan kurban 
agar bertahallul. Maka orang yang tidak 
membawa hewan kurban bertahallul begitu 
juga istri-istri beliau yang tidak membawa 
hewan kurban. Mereka bertahalul." 

Aisyah ^ berkata, "Kemudian aku haid dan 
belum melaksanakan thawaf di Baitullah. 
Ketika pada malam saat para jamaah haji 
keluar dari (Mekah setelah hari-hari Tasyriq), 
Aisyah & berkata, "Wahai Rasulullah, 
orang-orang kembali dengan umrah dan 
haji sedangkan aku hanya kembali dengan 
haji." Beliau berkata, "Apakah kamu belum 
melaksanakan thawaf pada malam-malam 
bulan haji ketika kita sampai di Mekah?" Aku 
jawab, "Belum." Beliau berkata, "Pergilah 
kamu bersama saudaramu ke Tan'im dan 
mulailah berihram dari sana untuk umrah 
kemudian tempat kamu begini begini ." 

Shafiyyah berkata, "Aku tidak melihat kecuali 
ia (Aisyah ® ) telah menjadikan orang-orang 
tertahan (perjalanan pulangnya). Beliau ^ 
berkata, 'Celaka.' Atau 'Apakah kamu tidak 
thawaf pada hari Nahr.' Aisyah m menjawab, 
'Benar.' Beliau berkata, Tidak apa, nafarlah 
(keluar dari Mina setelah menuntaskan 
manasik haji).' Aisyah v® berkata, 'Kemudian 
Nabi menemui aku saat beliau bertolak dari 
Mekah sedangkan aku sudah lebih dulu 
singgah, atau aku baru bertolak sedang 
beliau sudah singgah dari Mekah.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tomato', qiran dan ifrad dan kewajiban haji 
gugur bagi tidak ada hewan sembelihan (34)) 

- Penjelasan 

i Sj> Si : Kami tidak mengira. 

: Bertahallul dari haji dan umrah. 

&J : Yaitu pada malam menginap di 
tanah lapang. 

: Maka berihramlah. 

U : Yaitu aku tidak mengira diriku. 

JiS- iSyi. : Ada lima makna untuk kata-kata 
ini. 

Pertama; keduanya adalah sifat untuk 
kata mu’annats mengikuti pola fa'la, 
artinya semoga Allah melukai tubuhnya 
dan membuat tenggorokannya sakit, atau 
rambutnya (Aisyah) dicukur, kedua kata ini 
marfu' sebagai khabar untuk mubtada' yang 
dibuang, yaitu; #. 

Kedua; sama seperti sebelumnya, hanya saja 
bermakna fa’il, maksudnya ia membinasakan 
kaumnya karena kesialannya, sehingga kata 
ini seakan sifat untuk perbuatan semena- 
mena, keduanya juga marfu’ dengan 
perkiraan; g, dan inilah pendapat Az- 
Zamakhsyari. 

Ketiga; sama seperti sebelumnya, hanya saja 
kata tersebut jamak, sama seperti jarih dan 
jarha, yaitu sifat untuk kata tunggal dengan 
dilebih-lebihkan. 

Keempat; kedua kata ini adalah sifat untuk 
fa'il, namun bermakna tidak melahirkan, 
sama seperti kata ‘aqir yang bermakna 
mandul, sedangkan halqa artinya wanita 
sial. AI-Ashma'i menjelaskan, liJU- ill 
artinya ibunya kehilangan anak. 

Kelima; keduanya mashdar seperti kata 
da’wa, artinya semoga Allah mencukur 
rambutnya atau menimpakan penyakit di 
tenggorokannya, seperti makna sebelumnya. 


451 



Demikian penjelasan Al-Ashma’i dalam Al- 
Muhkam, dengan demikian kata ini beri’rab 
nashab karena harakat yang diperkirakan 
sesuai kaidah alif maqshur, dan bukan sifat. 

l\ : Yaitu pulanglah dan pergiiah karena 
thawaf wada’ gugur bagi wanita haid. 

j^Jai : Mubtada' untuk j*Jl. 


HADITS KE-760 

5 * • , 

o' y' oi _vv 

0 "" " " 

Siale o' :>5 fiij *?£ Sil 5,91 

e*i» 

(pji&JI 5 L _ r -X- i_jIj :S j 


Abdurrahman bin Abu Bakar meriwayatkan 
bahwa Nabi ^ memerintahkan ia agar mem- 
boncengkan Aisyah ® dan menemaninya 
melaksanakan umrah dari Tan'im. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
tan'im (6)) 


Penjelasan 

<J>£> of : Yaitu naik di belakang beliau di atas 
untabeliau. 

: Dari kata i’mar. 


HADITS K.E-761 

« i «■* ** • ^ i i • ^ ^ ^ ^ 

tgUafr ^ 4JJi -U& -VH 

j » " 

:J19 «*jla jjul J 


jjuj ail ail 61^1 .Ililil 
Jli ‘JUai- J\l Yja£’ 4ju* LaJl^ ^2U 3 
ajuJj pjuj ^Jlc- ail *gi)l jjii :^jU- 


^Jl U^il ll«o5 Uld iji yo 

& !3 !$?' 4 o' j^j 

J A f- j\J <pUa£. J\| iLlIil 

^ fj is iff if? o$Jj 

JiJi o' u>' s ^i og £* 
jj£y$ «j\3 £iai u^ili >1: 


. > ,s;» f» <: -:,s? *T - >!>.. 

jisLul *X3 ‘Ju 5 (|»L^ 4jJl 


<*M tg* VJj ^51? A 

U ^ «al cJua£wl jll Ijl^ts ojk U5* 

* 

Luusl^ ca a Al Ojj X m»I 

l_Aj W Yltf&jl CjliS" M : j (JljUivJI Aa-^i-0 
(4^-UJ <J>ju L» Jfr j»X-y <JlC- 


Atha' meriwayatkan, aku mendengar 3abir 
bin Abdiilah berkata di tengah-tengah orang 
yang sedang bersamanya, "Kami, para 
shahabat Nabi jg bertalbiyah dan berniat haji 
semata tanpa disertai umrah. Maka Nabi 
tiba di Mekah pada hari keempat Dzulhijjah. 
Dan ketika kami tiba, Rasuiullah ig menyuruh 
kami bertahalul dengan bersabda, 'Tahalul 
dan gaulilah istri-istri kalian!' Nabi tidak 
mewajibkan mereka, hanya menghalalkan 
para istri untuk digauli. 

Kemudian, mendengar ada di antara orang- 
orang yang berkata bahwa jarak antara 
kami dan Arafah hanya lima hari, beliau 
mengizinkan kami untuk menggauli istri- 
istri kami hingga kami wuquf di Arafah 
sedang kemaluan kami masih mengeluarkan 
madzi. 3abir dalam keterangannya sambil 
menyontohkan dengan jarinya dan 
menggerakkannya. 


452 



Rasulullah berdiri dan bersabda, 'Kalian 
tahu, aku adalah orang yang paling bertakwa 
di antara kalian, paling jujur, dan paling baik. 
Kalau bukan karena hewan sembelihanku, 
niscaya aku sudah bertahallul sebagaimana 
kalian bertahallul, maka bertahallullah kalian. 
Seandainya aku mengalami kembali apa 
yang telah kualami, niscaya aku tidak akan 
membawa sembelihan.' Kami pun bertahallul, 
mendengar dan taat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Larangan Nabi terhadap sesuatu yang 
diharamkan kecuali sesuatu yang diketahui 
kebolehannya (17)) 

Penjelasan 

: Jamak dzakar, kata jamak ini tidak 
mengikuti qiyas. 

l ) : Andai aku tahu sejak 

awal, bukan belakangan ini, maksudnya 
boleh melaksanakan umrah di bulan-bulan 
haji. 


HAD1TS KE-762 
'An ? ' ■>. "X.'wx 


M ^9 : jl3 t ji\>- -V*W 

foil pj 

i j\i a* &\ &j up d\ $ f 

oitl : j\l pj £& ail *f!\ <u Jif Uj 
&& eg i gdj cjvi cJ? U? Ul> 

Jp C-ju 1\ oUS” 11 :j <»^».I) 

JJ AiC dll <jPj jJj)i jJUy kSc- 


Ali baru datang dari Yaman, Nabi 
bertanya kepadanya, 'Wahai Ali, kamu niat 
mengerjakan ihram apa?' la menjawab, 
'Sama seperti ihramnya Nabi |j§.' Beliau 
bersabda, 'Kalau begitu, sembelihlah (hadyu) 
dan tetaplah tinggal di tanah suci.' Ali pun 
menyembelih hewan kurban untuk beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum Haji Wada' (61)) 

Penjelasan 

U_j : Kekuasaannya di Yaman. 

Ulji diUlj : Dalam keadaan berihram. 


HADITS K.E-763 
S i ' < ?tl Vi .T.l .*1 


&> 5i - v<vr 

4-ic. <Ull Qpl ^ 

Aju»j Oclbj plZ/j 

^9 4JJI Jj-l/j 4J JaI Uj cJIaI :jul 

ps &\ cfc pj &\ 
tip 5 ? d 

p’J&. 

cJuJuLil jJ :jul 4-Xc- 4JJ) 

^j^ii jw 5 ! S/jJj tcJiai u u 

bLdjuJl cJLlis iiilc 55 

©# Oil : j\5 tc^b <i£ jS «i4& 

4&! b :cJ\l cciUblj 

3.' 55 hie- JaU ?^ib 5^»!3 


Jabir as berkata, "Nabi ^ menyuruh Ali 
untuk tetap dalam ihramnya. Yaitu, ketika 


453 



CJj^S-b jl ijxa Jl Js* 

# <#* Cri && j\j *M-' & &gAl 
>j 4^1 J-tf* £^l £gJ 

: Jvl jUJl j^j u; Ui jL*=j| jiSd&£ 

(p. > .> ~ J' S_^£- <_>U T :5 j**)! t_ibS” n ^jliiJl 4»^»-t) 


Lalu Aisyah & melaksanakan umrah setelah 
melaksanakan manasik haji pada bulan Dzul 
hijjah. Suraqah bin Malik bin Du'syam bertemu 
Nabi saat beliau berada di Aqabah sedang 
meiempar jamrah, ia bertanya, "Apakah ini 
khusus buat kalian, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak, tapi untuk (semua orang) 
selamanya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
Tan'im (6)) 


Ilabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
Nabi jg dan para shahabatnya berniat untuk 
haji dan tidak ada satu pun dari mereka yang 
membawa hadyu (hewan kurban) selain Nabi 
dan: Thalhah serta Ali yang baru datang 
dari Yaman. la (Ali) berkata, "Aku berihram 
sebagaimana Rasulullah berihram." 

Nabi mengizinkan para shahabat 
menjadikan ihram mereka sebagai umrah. 
Mereka thawaf di Ka'bah Baitullah, kemudian 
memotong (memendekkan) rambut lalu 
bertahalul, kecuali siapa yang membawa 
hadyu. Mereka berkata, "Hingga ketika kami 
berangkat menuju Mina, kemaluan salah 
seorang di antara kami ada yang masih 
meneteskan (cairan). Hal ini kemudian sampai 
kepada Nabi ig, maka beliau berkata, "Kalau 
aku mengalami kembali apa yang telah 
kualami, niscaya aku tidak akan membawa 
hadyu. Kalau tidak karena membawa hadyu, 
sudah pasti aku akan bertahalul." 

Saat itu, Aisyah ^ juga haid, dia 
menyelesaikan seluruh manasik haji selain 
thawaf di Ka'bah Baitullah. Ketika sudah suci 
dan melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah, 
ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
kalian akan pulang dengan membawa haji 
dan umrah, sementara aku pulang hanya 
dengan membawa haji saja?" Beliau lantas 
memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar 
agar mengantar Aisyah ^ ke Tan'im. 


Penjelasan 

p : Mereka kemudian mencukur rambut. 
$4 : Dan bertahallul dari ihram mereka. 

: Meiempar jumrah ‘aqabah. 


WUQUF DI ARAFAH 


HADITS KE-764 

:5j> JVl «£* &\ djo* -YU 

c to5Jj Uj 5 

6dJi I\p\ f\p\ Jgs; 

J4& && J4*; 55 

cJji ZP)I\ oX ft 5? ^ 

jklll l$-A>3l p) 

_ I*#* 1 ' *| | ^ n m 

jl : j\3 


454 



Hadits Aisyah. Urwah berkata, "Pada masa 
jahiliyah orang-orang melakukan thawaf 
dengan telanjang kecuali Al-Humus. Al-Humus 
adalah orang-orang Quraisy dan keturunan 
mereka. Duhulu Al-Humus meminjami 
manusia. Kaum lelakinya meminjamkan 
pakaian kepada kaum lelaki hingga ia thawaf 
mengenakan pakaian, begitu juga dengan 
wanitanya memberi pakaian kepada para 
wanita hingga ia thawaf dengan pakaian 
itu. Mereka yang tidak diberi pakaian oleh 
Al-Humus (Quraisy), tetap thawaf dengan 
telanjang. Rombongan orang-orang biasanya 
bertolak dan Arafah sedangkan Al-Humus 
(Quraisy) dari Jama', atau Muzdalifah. 

Aisyah berkata; ayat ini, ’Kemudian 
bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya 
orang banyak .' (Al-Baqarah: 199) diturunkan 
untuk Al-Humus." 

Urwah berkata, "Awalnya mereka selalu 
bertolak dari Jama', kemudian diperintahkan 
bertolak dari Arafah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Wukufdi 
Arafah (91 )) 


Penjelasan 

je : Mereka menganggap kaum 

Quraisy sebagai para pengawas Allah. 

cA'j. : Az-Zamakhsyari menjelaskan, Arafat 
adalah nama sebuah tempat yang disebut 
Juma’, mengikuti pola kata adzra’at. Jika 
Anda mengatakan; kenapa kata Arafat bukan 
ghaim munsharif karena pada kata ini 
terdapat dua sebab; fa 'ri/ dan ta’nits? Saya 
menjawab; kata ta'nits ada kalanya diberi 
ta' pada kata tersebut, dan ada kalanya 
pula dengan ta' yang diperkirakan, seperti 
kata; Su’ad. Ta' yang terdapat pada kata 
bukan untuk ta’nits, tapi ta' ini bersama alif 
sebelumnya sebagai tanda jamak ta’nits, 


tidak boleh memperkirakan alif pada kata ini, 
karena ta’ ini khusus untuk jamak mu’anntas 
yang tidak boleh diperkirakan, seperti Anda 
memperkirakan ta' ta’nits pada kata XL. j* 
g* : maksudnya dari Muzdalifah. 


HADITS KE-765 

•» * ft * t 'll- )•> 0 •*» { • ' .... 

gjh* " Y ^° 

—S’ ^ 

4JJ \j IJkA :cJut3 1 j |Jujj 4JJ1 

III 

(Si jiu Ojijll i— >L L r > ^” ^ 


Jabir bin Muth'im berkata, "Aku kehilangan 
seekor unta milikku, maka aku pun keluar 
untuk mencarinya pada hari Arafah. Di 
Arafah aku melihat Nabi ;§§ sedang wuquf. 
Aku berkata, 'Demi Allah, dia dari Al-Humus 12 
(Quraisy), apa yang dilakukannya disini?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Wukufdi 
Arafah (91)) 


Penjelasan 

& \ji, : Humus artinya tempat-tempat 
yang keras, jamak dari ahmas, inilah julukan 
Quraisy, Kinanah, Judailah, dan para 
keturunan mereka karena mereka kokoh 
memegang agama, atau karena mereka 
berlindung ke Hamsa' (Ka’bah), karena batu 
Ka’bah berwarna putih kehitaman. 


1 2 Tempat-tempat yang keras dan merupakan julukan orang- ■ 
orang Quraisy, Kinanah, judailah dan para pengikut 
mereka ( Shahth Al-BukhSrt Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqft. 


455 



MANSUKHNYA TAHALLUL 
DAN PERINTAH UNTUK 
MENYEMPURNAKANNYA 


HAD1TS KE-766 


:JW uUC AJJl -V\*\ 

j*j 4)1 ^ jp ^ J 

Uj :Jll (jLxi :cJi :JUl {gl^JaJU 

&> c£\ gSUjj «eJL3 :cil cJlil 

<-4aJ (3^1 :J\I cjjuLj 4lfi. 4jjl 

W & sfjii j3 13P5 c^iu 
Jj*Au cilil p 5(^13 cJJU ^43 
** At ilSU. JtfW Aj 

^ 4)i ofeo ui f 61 : jtfl <£ is/ji 
4ii Ai*«A ^>-u jjj «|*uSju uj^oG 
*3® <i>» 433t apj jjs ftj & &\ 


(i>U*l Jf* jvjli '* 0 *° : j <£>U»J1 <>-^>-t) 


Abu Musa m berkata, "Aku menemui 
Rasulullah |§ ketika berada di Bathha', lalu 
beliau berkata, 'Apa kamu sudah berniat 
(ihram) untuk haji? 1 Aku jawab, 'Sudah.' 
Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana ihrammu?* 
Aku menjawab, 'Aku berihram sebagaimana 
Nabi ^ berihram.' Beliau berkata, 'Bagus, 
kalau begitu berangkatlah untuk thawaf 
di Ka'bah Baitullah dan sa'i di Shafa dan 
Marwal' 

Kemudian aku menemui seorang wanita 
dari Ban! Qais lalu ia membersihkan kutu 
kepalaku. Kemudian aku berihram untuk 
haji. Setelah itu aku selalu memberi fatwa 
kepada orang tentang manasik ini hingga 


masa khilafah Umar &&. Aku menceritakan 
hal ini kepadanya, maka ia berkata, 'Jika kita 
melihat Kitab Allah, maka Dia memerintahkan 
kita untuk menyempurnakannya dan bila kita 
mengambil dari sunah Rasul j$£, maka beliau 
tidak bertahalul hingga hadyu (hewan kurban) 
sampai di tempat penyembelihannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Menyembelih sebelum mencukur rambut 
(125)) 


Penjelasan 

sliJidU : Kawasan padang pasir Makkah. 

Cs^j <iJ& : Aku mengeluarkan kutu-kutu dari 
kepala. 


BOLEH HAJI TAMATTU’ 


HADITS KE-767 

i Jo + 

4JJ1 , CsD \ At ^ cl lLaJa — 1 


‘U4 is. 4JJI (J5fj -VW 

IaUIx O <4)1 3 ajouJI 2 j \ dijjl :Jll 

(4j 4)1 4)1 

£Li 

cjIj tT S^oJI ijy, t 4»-^l) 

(^J-l (Jl 5 ^jlUj 


Imran bin Hushain m berkata, "Ayat tentang 
haji tamattu' (penggabungan haji dan umrah) 
telah diturunkan di dalam Kitab Allah. Maka 
kami melaksanakannya bersama Rasulullah 
jg, dan Al-Qur'an tidak menurunkan ayat 
yang mengharamkannya, beliau juga tidak 
melarangnya hingga beliau wafat, lalu orang 
berbicara dengan pendapatnya sesuka 
hatinya." 


456 



(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2) Bab: Maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam 
bulan haji) (59)) 


Penjelasan 

UUkli : Kami melakukan haji mutdh. 

K-jiz : Berihram tamattu’. 

jij J'j : Ada yang mengatakan, dia adalah 
Utsman, karena dia melarang haji tamattu’. 


KEWAJIBAN MEMBAYAR DAM 13 
(MENYEMBELIH KAMBING), 
ATAU PUASA TIGA HARI KETIKA 
SEDANG BERHAJI DAN TUJUH HARI 
KETIKA SUDAH DI RUMAH JIKA TIDAK 
PUNYA DAM 


’4 jSjd 14 p 

jj 

‘jiji Jjl jo* ccJUa3 

J o* «bujl 4 jS^ uo ju 

cjjui jU JUfr CwJb ijjpi 

^ U^Jb JlEj .01)1 j6 Jjolli 


g- »* . I • !(•?•? si - i-t»f 

<>► }jr i<s* & r r* 

c^b JusI ,>1% >•)! jg £ j£ j£j 4^ 

Jii U J4 « Jilj *1; *&> '$ & & p 

<j£j jH>\ $ <{Lj & &\ <&! Jpj 

os®» 5tf 

(*jc* o jJI ^ »_jIj VI *-Ai£" t® : j (iljUtJI 


HADITS K.E-768 


: JV5 .UjlE 4Jd\ (sej y£ jjl -VIA 

Sl^ £.«jJuj *3* & 4)1 Jiij 

AjLo <JLu 3 ((JJUfclj (Jl iy*iJL)b gbjlt 

Al 4li Jjij lJuj «iQil & JA 

££*£3 2^-b jaJ cjJrtJtlb Jjbll |Uuoj 

<gii jlr^Jb ^Ji 

p ji Jbli ‘(jlfti j* 

<J\J a5Js jJui/j Ajif’ 4JJ1 JfiJl j»03 uld 

S if ft** V ji) ^ 

9 > • * A ^ > Z * , i*' S** •* • «*' 

0^*2 p CKJ JH* (*p- 

«|3^JI3 \XJjbj C * . : d b LjUalJii (JJL&1 


13 Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang 
meninggalkan salah satu wajb haji atau melanggar salan 
satu larangan-larangannya. 


Ibnu Umar m berkata, "Pada waktu haji 
Wada' Rasulullah ^ melaksanakan haji 
tamattu, yaitu menggabungkan niat umrah 
dan haji, dan beliau membawa hewan 
kurban. Beliau menggiring hewan kurbannya 
dari Dzul Hulaiiah lalu memulai ihram dengan 
niat umrah lalu ihram untuk haji. 

Orang-orang juga melaksanakan haji 
tamattu' bersama Nabi jg dengan niat 
ihram untuk umrah lalu dilanjutkan 
dengan haji. Di antara mereka ada yang 
membawa hewan kurban dan ada yang 
tidak membawa hewan kurban. Ketika 
Nabi jggtiba di Mekah, beliau berkata, kepada 
orang banyak, 'Barang siapa membawa 
hewan kurban, sesuatu yang diharamkan 
baginya tidak halal baginya hingga ia 
menyelesaikan seluruh manasik hajinya. Dan 
siapa yang tidak membawa hewan kurban 
hendaklah ia thawaf di Ka'bah Baitullah dan 
sa'i di Shafa dan Marwa kemudian memotong 
rambutnya lalu bertahalul. 


457 



Kemudian ia berihram untuk haji. Dan siapa 
yang tidak memiliki hewan kurban hendaklah 
ia shaum (puasa) selama tiga hari pada 
masa pelaksanaan haji dan tujuh hari jika 
telah kembali ke keluarganya. Yang harus 
dilakukan pertama kali ketika tiba di Mekah 
ialah thawaf dan mencium Ar-Rukun (Al-Hajar 
Al-Aswad). Thawafnya itu dengan berjalan 
cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa 
pada empat putaran lainnya. 

Kemudian setelah selesai thawaf di Ka'bah, ia 
shalatdua rakaat dibelakang maqam Ibrahim, 
kemudian salam. Setelah selesai hendaklah 
ia menuju bukit Shafa lalu melaksanakan sa'i 
di bukit Shafa dan Marwa tujuh putaran, lalu 
tidak menghalalkan apa yang diharamkan 
baginya hingga menyelesaikan manasaik 
haji dan menyembelih hewan kurban pada 
hari Nahr. 

Setelah itu dia bertolak menuju Mekah, lalu 
thawaf. Setelah itu, segala sesuatu yang 
sebelumnya diharamkan baginya telah 
menjadi halal. Mereka yang berkurban dan 
membawa hewan kurban melakukan seperti 
yang Rasulullah ^ lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang menggiring hewan kurban bersamanya 
(104)) ' 

Penjelasan 

jdbj -die. iil Sjrj : Tamattu' sesuai 
istilah Al-Qur’an, sementara istilah tamattu' 
menurut para sahabat lebih umum dari 
istilah Al-Qur’an seperti disebutkan sejumlah 
ulama. Jika memang istilah tamattu 'menurut 
para sahabat lebih umum, kemungkinan yang 
dimaksud adalah haji tersendiri yang disebut 
dalam Al-Qur’an dengan istilah baru, dan 
yang dimaksud adalah khusus untuk tamattu' 
menurut istilah tersebut. Namun yang masih 
menjadi perdebatan adalah apakah tamattu’ 
lebih umum menurut istilah para sahabat? 
Disebutkan dalam kitab Shahihain dari Sa’id 


bin Musayyib, ia berkata, “Ali dan Utsman 
bertemu di Asafan, Utsman melarang 
melakukan haji tamattu’, lalu Ali berkata, ’Apa 
maksudnya melarang sesuatu yang pemah 
dilakukan Rasulullah $$$’ Utsman menyahut, 
Tinggalkan saja kami.’ Ali berkata, ‘Aku tidak 
bisa meninggalkanmu.’ Saat Ali mengetahui 
hal itu, ia berihram untuk keduanya secara 
bersamaan (haji dan umrah). Inimenjelaskan 
bahwa Nabi jgg melaksanakan haji qiran, juga 
menunjukkan bahwa menyatukan haji dan 
umrah adalah tamattu'. Utsman melarang 
hal itu, namun Ali bermaksud menentang 
larangan Utsman ini demi menegaskan apa 
yang pemah dilakukan Rasulullah $£, dan 
amalan Rasulullah tersebut (haji tamattu) 
tidak dihapus, Ali kemudian melakukan haji 
qiran. Tamattu' yang tidak dibolehkan adalah 
tamattu' seperti yang dilarang Utsman. 
Ini menunjukkan dua hal yang kami sebut 
sebelumnya, juga mengandung kesepakatan 
Ali dan Utsman bahwa qiran adalah bagian 
dari tamattu'. Saat itu, pemyataan Ibnu 
Umar harus diartikan bahwa Rasulullah £££ 
melakukan haji tamattu’ yang kita sebut 
sebagai qiran, andai saja tidak ada kata- 
kata yang menyalahi pendapat Ibnu Umar. 
Lalu bagaimana kata-kata yang menyalahi 
pendapat Ibnu Umar memperkuat pendapat 
kami? Seperti disebutkan dalam Shahih 
Muslim dari Ibnu Umar, ia menyatukan haji 
bersama umrah, lalu thawaf untuk keduanya 
dengan sekali thawaf, setelah itu Ibnu 
Umar berkata, "Seperti inilah yang dilakkan 
Rasulullah jjg” Dengan demikian jelas bahwa 
yang dimaksud mut’ah dalam hadits ini 
adalah haji tersendiri yang disebut sebagai 
qiran. Demikian menjelaskan Qasthalani 
(V/214). 

i : Mendekatkan diri kepada Allah 
dengan sesuatu yang terbiasa bagi mereka, 
yaitu menggiring hewan temak ke tanah 
Haram untuk disembelih kemudian daging- 
dagingnya dibagi-bagikan untuk orang-orang 


458 



miskin di Sana demi mengagungkan tanah 
Haram. 

•' Beiiau menggiring hewan 
kurban berupa enampuluh empat ekor unta. 

iji j* : Miqat penduduk Madinah. 
jiJJj : Ini perintah tapi bermakna kabar, 
maksudnya menjadi halal, sehingga ia boleh 
melakukan apapun yang dilarang selama 
ihram, atau kemungkinan yang dimaksud 
adalah izin untuk tahallul, seperti disebut 
dal am firman Allah ess , “ Dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu." (Al-Ma'idah: 2) 
Maksudnya, merubah haji menjadi umrah 
kemudian setelah menyempumakannya 
(umrah) hingga selesai. 

: Mengusap. 
di : Pasir. 

Jijll : Berlari-lari kecU. 


HADITS KJE-769 


(jgfj 51 «4^. 

j>i . ? - . at, - 


jjl 3, 

(WA pSj) jLj 

(<ic» jjJI ji— y* vjl; \*t :gA-l to (JTjlaOl Ajyi-i) 


Hadits Aisyah ifo. Diriwayatkan dari Urwah 
as bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya 
tentang haji tamattu' Nabi ^g, yaitu dengan 
ihram untuk umrah yang dilanjutkan haji, lalu 
para shahabat mengikuti beiiau. 

Lanjutan keterangan hadits ini sama dengan 
hadits Ibnu Umar yang telah tersebut di atas 
(hadits no. 768). 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang menggiring hewan kurban bersamanya 
(104)) 


ORANG YANG HAJI QIRAN TIDAK 
BERTAHALLUL HINGGA ORANG YANG 
HAJI IFRAD BERTAHALLUL 


HADITS KJE-770 

Ji &\ £?j Hit. -vv* 

U 4Ail Jpj C :cj\l l|Sf *fJuj Ji 

i* oil jjj* fjj *\SM oU 
J> 5(1 ££AA O JdSj oj£) Jl : jvi 


Hafshah &, istri Nabi jgg, bertanya, 
"Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang 
bertahalul dengan umrah sedang engkau 
tidak bertahalul dari umrahmu?" Nabi jgj 
menjawab, "(Karena) aku telah memberi 
obat kutu di kepalaku dan mengalungi hewan 
kurbanku, jadi aku tidak bertahalul hingga 
menyembelih hewan kurbanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamattu', iqran, dan ifrad (34)) 

Penjelasan 

: Dari kata talbid, yaitu orang yang 
berihram memakai sesuatu di kepala seperti 
getah agar rambut menyatu dan tidak 
dimasuki kutu. 

oii} : Taqlid artinya mengalungkan 
sesuatu di leher hewan kurban supaya 
dikenali. 


459 



BOLEH TAHALLUL KARENA 
TERTAHAN, DAN BOLEH JUGA QIRAN 


orang yang tertahan tidak ada pengganti" 

(4)) 


HAD ITS KE-771 

iUj 1* &\ -YY\ 

: 6^i 3. jl £>> & 

* e ) o' o' I"'**' i' I ^ • ? . •** > • ^ 

Ua<m P Lw C%m)1 

^ & l ‘j^j 6*^ 4^' 6&i 

j»lc- Sj*" jil 5^ jilliy A-ifr 4JJl SgiJl 5l 

: <JUi Jlfi. 'J> 4&I jlft 5j fj 

15 : jlSi «Aj\5vif jj cisilS 1>I3 s ^l Uij5? 15 
^>1 I jJ jjl |L£=>jLj-iS «Ju>!j ^Jl Uij5l 

oi csb ‘i^rl3 ^ ^5 Jus j3 S^iii £5 

- • f, >•' .0 •£ ,, ,r 
JJUfelj AJLfc b)^ eUi 

o' 

tjp ^ ylj t : ylsT tY ^ 

(d-U 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar sse, ia 
berkata ketika ia hendak berangkat umrah 
saat terjadi fitnah, "3ika aku dihalang-halangi 
dari Baitullah, kami akan melakukan seperti 
yang dilakukan Rasulullah jg." la pun berihram 
untuk umrah karena Nabi |g juga berihram 
untuk umrah (saat dihalang-halangi dari 
Baitullah) pada tahun perjanjian Hudaibiyah. 
Abdullah bin Umar m memandang bahwa 
urusannya tidak lain adalah satu. la lantas 
menoleh ke arah para shahabatnya seraya 
berkata, "Keduanya sama. Aku bersaksi 
kepada kalian bahwa aku telah meniatkan 
hajiku ini bersama umrah." Maka ia thawaf 
untuk keduanya (haji dan umrah) dengan 
satu thawaf dan memandang bahwa hal itu 
sudah cukup, lalu ia meneyembelih kurban. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Pendapat yang mengatakan: "Bagi 


Penjelasan 

oJ*. : Ketika hendak keluar. 

£431 £ : Ketika Hajjaj datang untuk membunuh 
Ibnu Zubair. 

U : Haji dan umrah terkait bolehnya 
bertahallul karena terkepung musuh. 

ZyL : Keduanya beri'rab nashab, atau sebagai 
khabar yang dibuang, perkiraannya 
demikian adalah ks. Zyi- oJ=» eUS <s\> j (ia 
menganggap hal itu sudah sah), ijza' adalah 
pelaksanaan amal ibadah secara sempurna 
untuk menggugurkan kewajiban. 


HAD ITS KE-772 

'i-t A, 


l\j\ AjI AJJl (J?J jjl -YYf 


o» & SS 'Jijh oh ^l^i iy P* ^ 
<3ji% if M uj3 j& 

(aL Ij* Sj^l 4JJ\ p^i 0^ JuL)) :JU3 

<jdij aIE &\ & &\ \S gj Sj 

V^\j gil iU 15 : j\3 caIjuJi ^uL 5^ ISI 

03 ^1 |aA9JLfwl ^/l 

ja-b «£Ud Jp iJJ < 0 J JUU Ol^ulil b JLto 

•to • 1 >T- ' ! . » • "! jr »to 0 - 

S?i J^5 tjj^'i 615% £^*i ^5^ <3^ 

fLj A^ft & 1 & 1 4^5 JSI eUH’ 


(i)jlo)l uL V Y :^l U (j^UuJl 4^>l) 


460 



Ibnu Umar m ketika akan melaksanakan 
haji bertepatan dengan Al-Hajjaj menyerang 
Ibnu Az-Zubair. Orang-orang pun berkata 
kepadanya, "Di tengah manusia sedang 
terjadi peperangan dan kami khawatir 
mereka akan menghalangimu." 

Maka ia berkata, "Sungguh bag} kalian ada 
suri tauladan yang baikpada din Rasulullah). 
Aku akan melakukan sebagaimana yang 
telah dilakukan Rasulullah, dan sungguh aku 
bersaksi kepada kalian bahwa aku sudah 
meniatkan diri untuk umrah." 

Kemudian ia keluar hingga ketika tiba di 
Baida (padang Sahara), ia berkata, "Haji dan 
umrah itu satu macam, dan aku persaksikan 
kepada kalian bahwa aku sudah meniatkan 
haji bersama umrahku." 

Lalu ia membawa hewan kurban yang 
dibelinya di Qudaid dan tidak lebih dari itu. 
Kemudian, ia tidak menyembelih kurban, tidak 
bertahalul dari sesuatu yang diharamkan dan 
tidak mencukur rambut hingga tiba hari Nahr. 

Maka pada hari Nahr itu dia mencukur 
rambutnya dan memandang bahwa ia telah 
menyelesaikan thawaf haji dan umrahnya 
cukup dengan thawafnya yang pertama. 
Ibnu Umar m berkata, "Begitulah yang 
dikerjakan Rasulullah jg." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
bagi yang melaksanakan haji qiran (77)) 

Penjelasan 

j * : yaitu dari Baitullah. 

pSj iil uf : Yaitu tahallul 

ketika dikepung di Hudaibiyah. 

i\x^\ j : Sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madinah, tepat di depan Dzul Hulaifah. 

oJiL : Sebuah tempat di dekat kawasan 
Hudaibiyah. 


IFRAD DAN QIRAN DALAM HAJI 
DAN UMRAH 

HAD ITS KE-773 


j?* • * , * j* > • t • , 

ajI j** -wr 

aJa &\ Sf 

JaI #1) jul JaI jd-Lj 

4j uljLfelj j pSij aJl fr 

9 • *■’ ) * * o y + * / “I i •• C p* j*'# S 1 5‘T‘C’ 

(JJJiA 4 a* JSJ iJ :jb <Ow» UJld 

^ 

^ ^ fbj 

4J JaI & cilif : j\3 <2 UaI 0^ cHa? 

uii jljS : j\l fLj j* 

•• 

ijt Jp iiju i_»Vj "A\ H : j A»yi-t) 

JJ JJ KE- JlJjJl jJliy — 11 aJlc. cJIL 


Bakr menceritakan kepada Ibnu Umar bahwa 
Anas menceritakan kepada mereka, bahwa 
Nabi berihram dengan umrah dan haji. 

Ibnu Umar berkata, "Nabi jgi berihram untuk 
haji, dan kami pun mengikuti beliau. Ketika 
sampai di Mekah, beliau bersabda, 'Barang 
siapa di antara kalian yang tidak memiliki 
hewan kurban maka hendaklah ia meniatkan 
hajinya untuk umrah/ Saat itu, Nabi memiliki 
hewan kurban. 

Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib m datang dari 
Yaman, lalu Nabi % bertanya kepadanya, 
'Kamu niat ihram apa? Sebab, keluargamu 
bersama kami/ Ali menjawab/Saya niat 
ihram seperti ihram Nabi $6/ Nabi pun 


461 



berkata kepadanya, '(Kalau begitu) tahanlah 
din (yakni, jangan bertahalul dulu). Sebab, 
kami membawa hewan kurban.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum haji wada' (61)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "S/ia/af" (8), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan jadikanlah sebahagian 
maqam Ibrahim" (30)) 

Penjelasan 

SrJ . : Thawaf umrah. 
gif : Menggauli. 


ORANG YANG IHRAM UNTUK HAJI 
HARUS THAWAF DAN SA y l BILA 
TELAH SAMPAI Dl MEKAH 


HADITS KE-774 


BAGI YANG TELAH THAWAF DAN SA’I 
DIHARUSKAN UNTUK TETAP DALAM 
IHRAM DAN TIDAK BERTAHALLUL 


■r.C • i » i ' , 

:J\3 tjLo Jfr J-S. gj| vioA*- -Wl 

fJ :ju! gfcf ^13 C&l jo 

CwJb OUai pJuj 4Jl£ 

\XZd\ jo uiU?J (joiSj j»U*3! 

(ilii Sp? jjlj £ jLLJ Jij) 

IjJutlj (Jl«u <Ull Jji i— A j r* t_»bS* A :g ^>^>1) 


Amru bin Dinar berkata, "Kami pernah 
bertanya kepada Ibnu Umar tentang 
seseorang yang thawaf di Ka'bah untuk 
umrah tapi tidak melakukan sa'i antara Shafa 
dan Marwa. Apakah ia boieh berhubungan 
(jimak) dengan istrinya?" 

Ibnu Umar menjawab, "Setelah Nabi $£ 
tiba di Mekah, beliau thawaf mengelilingi 
Ka'bah tujuh kali, shalat di belakang Maqam 
(Ibrahim) dua rakaat, lalu sa'i antara Shafa 
dan Marwa. Dan sungguh bagi kalian 
telah ada suri teladan yang baik pada dirt 
Rasulullah." 


HADITS KE-775 

. 

{1*4^ <U)I pU— Ij AjtoC CoOj>- -Wo 

^ *1* jj -hs- j* 

^ JJ : jlil ^ Sj> jt 

aj Ijo Jjl Ajl aJ&\£ <j»loj aJc- 

.v^iu Ju; .lijs f J jU 

jjf ^ &\ <& P & 

p ju js ^ cJu 

l£?J £5>> |0 viUi <U)I 

Olpail O Ijo Jjl acjI^ 3 ‘AJLfr 4JJI 

iS"«i 


Jj' ‘(5!p' j! 

Co I 3 jo YJa£- j^=J jo cJb c9 13^31 Aj I jo 

oUjSp ojiiij juft'ij 3^0 

pp&c#' J 3 *h!> y # 

if •" > *i i- 2„» ■» t" t i*- 

Aj jJUo >3 aAJl*£> j*£- jjI Ufej 0 IfoaJLj 

5 " . ? ' i»fl?' i" < «■ • * f liy 

y® ^ iS*** <y*2 aj 


462 



- r. -A 


5 jJ£ H p c4?iu \y£> 

o&£s H ouiij oi?* aS&j <yi *& tfj 

" " S' • 

J3j ^ ^ O^aJ cuJl Jji $^£a 

oSlij 3^5 #4 # c 3 d V4S 

5k 1^ iIXI s^Ju $ij 

( *j-iy ^ Ol ^jDl i_j\j VA :^L\ ujUS' t 0 : j <»-j»-l) 


Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al- 
Qurasyi bertanya kepada Urwah bin Zubair, 
ia berkata, "Nabi $g telah berhaji, dan Aisyah 
® memberitahuku bahwa yang pertama kali 
dilakukan Nabi £$£ ketika sampai (di Mekah) 
adalah wudhu kemudian thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan tidak melaksanakan umrah. 

Kemudian Abu Bakar m juga melaksanakan 
haji dan yang pertama dilakukannya 
adalah thawaf di Ka'bah Baitullah dan tidak 
melaksanakan umrah. Kemudian Umar m 
juga melaksanakan haji dan melakukannya 
seperti itu. Kemudian Utsman melaksanakan 
haji dan aku melihatnya apa yang 
dilakukannya pertama kali adalah thawaf 
di Ka'bah Baitullah dan tidak melaksanakan 
umrah. Kemudian Mu'awiyah dan Abdullah 
bin Umar juga melaksanakan haji seperti itu. 
Kemudian aku melaksanakan haji bersama 
ayahku Zubair bin Awwam dan yang pertama 
dilakukannya adalah thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan tidak melaksanakan umrah. 

Kemudian aku melihat kaum Muhajirin dan 
Anshar melaksanakan haji seperti itu juga, 
tidak melaksanakan umrah. Dan orang yang 
terakhiraku lihat melakukan seperti itu adalah 
Ibnu Umar, la tidak mengubahnya menjadi 
umrah. Inilah Ibnu Umar, orang-orang tidak 
bertanya kepadanya, tidak pula seorang pun 
(yang masih hidup) dari orang-orang yang 
terdahulu, mereka tidak memulai sesuatu 
manasik hingga mereka menginjakkan 


kaki untuk melaksanakan thawaf di Ka'bah 
Baitullah, lalu mereka tidak bertahalul setelah 
itu. 

Sungguh aku juga melihat ibu dan bibiku 
ketika keduanya melaksanakan haji, 
keduanya tidak memulai mengerjakan 
sesuatu selain thawaf di Ka'bah Baitullah 
kemudian keduanya tidak bertahalul. Dan 
ibuku telah mengabarkan kepada saya 
bahwa ia, saudara perempuannya, Zubair, 
serta fulan dan fulan berniat ihram untuk 
umrah. Setelah mereka mengusap Rukun 
(Hajar Aswad), mereka bertahalul." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
dalam keadaan berwudhu (78)) 

Penjelasan 

fjj oi?- : Saat tiba di Makkah. 

Sjic. p : Beliau tidak merubah haji 
menjadi umrah. 

ZjL* '% : Apakah mereka tidak bertanya 
kepada beliau, hamzah istifham- nya 

diperkirakan. 

Asma'. 

: Aisyah. 

I Ills : Maksud mash di sini adalah 
thawaf, ini namanya menyebut thawaf 
dengan hanya menyebut sebagian amalan 
thawaf, seperti perkataan Umar bin Abu 
Rabi’ah berikut; 

Lalu kala kami telah menuntaskan semua 
keperluan di Mina 

Orang-orang berthawaf mengelilingi rukun- 
rukun Ka'bah 

Karena yang disentuh orang yang berthawaf 
adalah Hajar Aswad, untuk itu thawaf disebut 
dengan kiasan menyentuh. 


463 



HADITS KE-776 


4JJ -vv\ 

sC.{ £1 oV iff «>J cl ;C,f 

jp &\ &> :^iu ijs US' jjis 

Jis . J&. u# £gj \# iii dj? .uj 

iijfc §4 vsf O^ii .iSgjf Ini <u# 

uinf clii llu i2S «S5tf j Siij JSS*5 

<>? ^ 

(j**W (j* <-4* " utS" H :j ^SjliyJl <>,>1) 


Abdullah, maula Asma' binti Abu Bakar 
meriwayatkan bahwa ia mendengar Asma' 
berkata setiap kali melewati Al-Hajun 
(pekuburan penduduk Mekah) ia bersalawat 
untuk Muhammad, dan berkata; "Sungguh 
kami pernah singgah bersama beliau di 
sini, dan ketika itu kami amat kekurangan, 
kendaraan kami sedikit dan bekal kami juga 
menipis. Lalu aku umrah dengan saudara 
perempuanku Aisyah, Zubair, fulan dan 
fulan. Ketika kami telah selesai dari thawaf 
di Ka'bah, kami bertahalul. Kemudian pada 
sore harinya kami ihram kembali untuk haji." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Kapan 
orang yang melakukan umrah bertahalul 
(11)) 


iiot lit : Setelah kami merubah 

haji menjadi umrah. 

till : Menyentuh rukun Ka’bah, 
kata ini adalah kiasan untuk thawaf, karena 
menyentuh thawaf merupakan salah satu 
keharusan menyentuh rukun Ka’bah. 


BOLEH UMRAH DALAM BULAN- 
BULAN HAJI 

HADITS KE-777 

: jli *U*1 &\ j ci I ISU- -VYY 

ifoifj cfLj f J 

lit 2^* J if sj, - o-T-' -- ,, 

jj to jLc> U&jlxs- 

I •"'ll ^ 


p£=a i_jL f iSbLall jyaj& ul6" \A 

(oo- J clc <U)l gjJI 


Ibnu Abbas as berkata, "Nabi jg dan para 
shahabatnya sampai di Mekah pada Shubuh 
tanggal 4 Dzulhijjah, mereka berihram untuk 
haji, lantas beliau memerintahkan para 
shahabat menjadikan ihramnya sebagai 
umrah kecuali mereka yang membawa 
hewan sembelihan." 


— Penjelasan 

: Nama gunung di Ma'la, kuburan 
penduduk Makkah, terletak di sisi kiri bagi 
yang menuju Makkah, dan berada di sisi 
kanan bagi yang keluar dari Makkah menuju 
Mina. 

otSi. : jamak khuff {sep&tu). 

'Ui 6 Jii* : Hewan-hewan tunggangan kami 
sedikit. 


(HR. Bukhari, Kitab: “Mengqashar Shalaf 
(18), Bab: Berapa lama Nabi jg tinggal di 
Mekah selama haji (3)) 

Penjelasan 

U+L aft yaitu bagian. 


464 



HADITS KE-778 
* 

Q O* 0*4* £*>->*■ -WA 

cJLi $£ &&J :JV5 5£* 

i£j $■ P eii a. c 4 fiS 

#' Ojj^-b <4l*A^ Oj^Cj ‘jjjyi 

.fLj *3* iiii ^ ^ji Hi : jvil ^il* 
4U 5* Ui- dfi j£6 ^ fji 4 jiii 
gjju :jvii 3 :^iii <(i^ gjjljJI) &i jvl 

^ $ 

c>| *— j\sS” To :j 

(jyA-L >\ji% 


MENGALUNGI HAD YU DAN MEMBERI 
TANDA KETIKA IHRAM 

HADITS KE-779 

'll- **> *4 «* - * » » , 

: <J b ‘g> cf- u? 4 * g * 1 -w* 

cJ^JU iJl£ ill jjI *Ua£- 
:JI5 & I lli j\3 'J 
‘( J^l ^ fill Jj # 

jJu JUS 51? di :cil ^iSjii 4 ijl^ 

4jlj VV 1 M 1(3 (jrjUJI ^>J>I) 


Hadits Ibnu Abbas s&. Abu Damrah Nashr 
bin Imran Adh-Dhuba'i meriwayatkan, ia 
berkata, "Aku mengerjakan haji tamattu' 
namun orang-orang melarangku. Maka aku 
tanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas m dan 
ia memerintahkanku (melanjutkan tamattu'). 
Kemudian aku bermimpi melihat seseorang 
berkata kepadaku, 'Hajimu mabrur dan 
umrahmu diterima.' Lalu hal ini aku kabarkan 
kepada Ibnu Abbas &&. Maka dia berkata, 
'Sunah Nabi jg.' Lalu ia berkata kepadaku, 
Tinggallah bersamaku, nanti aku akan 
memberimu bagian dari hartaku.'" 

Syu'bah (perawi) berkata, "Maka aku 
tanyakan, 'Mengapa?' la (Abu Damrah) 
menjawab, 'Karena mimpiku itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamattu', iqran dan if rad (34)) 


Ibnu Duraij berkata bahwa Atha meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas, "3ika seseorang telah thawaf 
di Ka'bah, ia sudah boleh bertahalul." Aku 
bertanya, "Dari mana Ibnu Abbas mengatakan 
itu?" Atha menjawab, "Dari firman Allah: 
Kemudian tempat penyembelihannya adalah 
di sekitar Bai'tul 'Atiq. Dan dari perintah Nabi 
$g kepada para shahabatnya agar bertahalul 
pada waktu haji Wada.'" 

Aku berkata, "Tapi itu di lakukan setelah 
wukuf di Arafah." Atha berkata, "Ibnu Abbas 
berpendapat; sebelum dan setelah wukuf." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 

Penjelasan 

: maksudnya wukuf di Arafah. 


465 



POTONG RAMBUT KETIKA UMRAH 


HADITS KE-780 


O^vo3 «U£> Qfej &j\ju» -VA* 
5 <«> a J *Ju& 4))! 4JJ1 

J^c j^aobllj jU-l uIj WY :^l i—AsS* fc 

(J^l 


. - 1 < • » 


Yaman, ia ditanya oleh Nabi, 'Kamu niat ihram 
apa?' la menjawab, 'Sama seperti ihram 
Nabi 3j|/ Nabi $£& lantas berkata, 'Sekiranya 
aku tidak membawa hadyu (hewan kurban), 
pasti aku sudah bertahalul.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang membaca talbiyah di masa Nabi 
sebagaimana Nabi 5 g§ membaca (32)) 


Mu'awiyah m meriwayatkan, ia berkata, 
"Saya memotong rambut Rasulullah 
dengan pisau lebar." 

(HR. Bukhari, Kitab: * Haji " (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
tahalul (1 27)) 


Penjelasan 

: yaitu mencukur sebagai rambut. 

: anak panah dengan mata panah lebar. 


NIAT IHRAM NABI DAN HADYU 
BELIAU 

HADITS ICE-781 


:jV5 ti is. 4AJ\ <j£j tiUU Ji j3>] “VAN 


• > • - 


•?« ti 


3411 jp ^ 

jtf Uj :jvl cilif & : JlSS 
ygi ofaji :jvil .fLj aIc &i * 

cjarff^ui 

1^1 (j-*j ij Ja! vV 'ft t# f»^>.t) 

(jJl-j kAa <ill J«o jJl-j <ule <ill 


Anas bin Malik a a meriwayatkan, ia berkata, 
"Ketika Ali ses datang kepada Nabi dari 


WAKTU DAN jUMLAH UMRAH NABI 


HADITS KE-782 




Ofrl : J\5 tilfr 4JJl (sfej j-i! -VA? 

• . • ^ # T -P'1'1 1 ? «* i 5%. 

<55 3. ^ 

«•' 5 $ ** 9 | 'll ^ t| „ **’ * «|l 

££ <U lyaXr £0 i} tjJLauJl 

joJiJLP 

I^JI p r IOj^aII laIsT n ( i 5^VpyJl A>^>1) 

(pLy *Jx- -til 


{» > 1 


Anas m meriwayatkan, ia berkata, "Nabi $g 
melaksanakan umrah sebanyak empat kali di 
bulan Dzul Qa'dah kecuali umrah yang beliau 
laksanakan bersama haji. Umrah beliau dari 
Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya, 
umrah dari Ji'ranah saat beliau membagi- 
bagikan ghanimah Hunain dan umrah dalam 
ibadah haji beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: 
Berapa kali Nabi gj melakukan umrah (3)) 

Penjelasan • - - 

&ulL\ 5- : Tahun 6 Hijriyah, di tempat 
ini mereka dihalang-halangi Ialu mereka 
bertahallul dan umrah mereka sudah 
terhitung. 


466 



j-illl pUJl : Maksudnya umrah kedua pada 
tahun 7 Hijriyah, umrah ini disebut umrah 
qadha. 

: Tahun 8 Hijriyah, tahunpenaklukan 
Makkah, ini umrah ketiga. 

ti- sjiij : ini umrah keempat, ihramnya 
pada bulan Dzulqa’dah dan amalan- 
amalannya dikerjakan pada bulan Dzuhijjah. 


HADITS KE-783 


^ =3 ^ gi ^ -VAf 

£4 jlj Jjjc ^ jduj iill 

“sess 


_}1 MVC. i_j\j \ At 

(s^lill 

Zaid bin Arqam m pernah ditanya, "Berapa 
kali Nabi ikut dalam peperangan?" 
la menjawab, "Sembilan belas kali." la 
ditanyakan lagi, "Berapa kali kamu menyertai 
beliau berperang?" la menjawab, "Tujuh 
belas kali." la ditanya lagi, "Di antara perang- 
perang itu, mana yang paling pertama 
terjadi?" la menjawab, "Perang Usairah atau 
Usyair." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Peperangan 'Usyaifah atau ' Usairah (1)) 


Penjelasan 

Ijiliil : Nisbat kepada sebuah tempat 
dimana mereka sampai ke tempat itu, 
Rasulullah pernah sampai di tempat ini 
dengan maksud menghadang kafilah dagang 
kaum Quraisy yang berangkat dari Makkah 
menuju Syam untuk berdagang, untuk 
merebut barang-barang kafilah ini, namun 


rupanya kafilah ini sudah berlalu, dan inilah 
yang memicu terjadinya perang Badar. 


HADITS KE-784 


&1 & 51 ijLSjl -Uj -YAt 

g> Sj iljjl Sjii ^3 cfLj 

•" i ^ >rT e\ 2 k ** ® i «•' + * + 

Oo* (UbJUU jJ i9X>\j ^>-U& UJju 
( <L»o- VV At 


Zaid bin Arqam m meriwayatkan bahwa 
Nabi £% berperang sembilan belas kali, dan 
berhaji setelah hijrah hanya sekali, yaitu haji 
wada.' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 


HADITS KE-785 


5 & fji fill XA -VA6 

j$\ 5: 5 j>j ul oiio :jJvS 

Ji & && & 4 

jil j&i fiu ^Jji 4 5ju4 JLu 1S13 
Jli j3 1 m :J01 iffcSU SlSjtj 
j\l jdy *2* &i 4 )i ^ 

JV5 aIp 1$ 

(*1 * 4 ^ ou-i 

U 5i*l^ S? f 1 IS «U1 u; : 5 j> jai 
:JjJb :JlJ JjJu U :cJ\J X*£> jj! JjA} 

gjf^i aIe &i ^ fii jpj 5 i 


467 



i'i ■'.'f.l > ' •' • 


\JI 4JJI fig :cJ\5 Ol}^ 

uj ciiAii jij 5 ^i jiifti u .a 

p£=> <— >U T* :Sj^«Jl r*\ 4»-j»-t) 

(jJLy *Jlc 4jjl 


Mujahid berkata, "Ketika aku dan Urwah 
bin Zubair masuk ke dalam masjid, di sana 
ada Abdullah bin Umar m yang sedang 
duduk bersandar ke bilik rumah Aisyah «s, 
sementara di dalam masjid orang-orang 
sedang melaksanakan shalat Dhuha. Kami 
pun bertanya kepadanya tentang shalat 
yang mereka kerjakan, dan ia menjawab, 
'Itu adalah bid'ah.' Kemudian kami bertanya 
lagi kepadanya, 'Berapa kali Rasulullah 
melaksanakan umrah?' la menjawab, 'Empat 
kali, satu di antaranya pada bulan Rajab.' 
Kami pun tidak ingin membantahnya. 

Kemudian kami mendengar suara 
Aisyah ®Ummul Mukminin sedang 
menggosok gigi dari balik rumahnya, Urwah 
berkata, 'Wahai ibunda, wahai Ummul 
Mukminin, apa engkau mendengar apa yang 
dikatakan oleh Abu Abdurrahman?' 

Aisyah ® berkata, 'Apa yang dikatakannya?' 

Urwah menjawab, 'la mengatakan bahwa 
Rasulullah jjg melaksanakan umrah sebanyak 
empat kali, satu di antaranya dilaksanakan 
pada bulan Rajab.' Aisyah ^ berkata, 
'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. 
Tidaklah beliau melaksanakan umrah kecuali 
disaksikan olehnya, dan beliau sama sekali 
tidak pernah melaksanakan umrah pada 
bulan Rajab.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "t/mra/i" (26), Bab: 
Berapa kali Nabi $$ melakukan umrah (3)) 


Penjelasan — 

: ditulis tanpa alif menurut dialek Rabi’ah 
untuk waqaf dengan sukun sebagai pengganti 
kata beri’rab nashab yang bertanwin. 

liil £ : Bersiwak. 

xx. jit : Abdullah bin Umar. 

& % : Ibnu Umar. 

: Hadir bersamanya. 


KEUTAMAAN UMRAH PADA BULAN 
RAMADHAN 


HADITS KE-786 


: j\| ail _vAt 

6* $ 

$ :cJll ^ U 

(^!3 j? & 

O^j $ m : j\l 

| 2 5 - ' \ ' ' * • 3 J s.? », . 

]y>- ajjo- Qtj+S’ OP 

JlS iLo 

( j (j • v->L t :• O : j 


Ibnu Abbas m meriwayatkan, Rasulullah 
M pernah berkata kepada seorang wanita 
dari kaum Anshar, "Kenapa engkau tidak 
menunaikan haji bersama kami?" Wanita 
itu menjawab, "Kami hanya memiliki seekor 
unta yang sudah dikendarai oleh suamiku 
dan anaknya, dan ada seekor lagi unta untuk 
menyiram kebun." 

Beliau lantas bersabda, "Apabila bulan 
Ramadhan datang, pergilah umrah. Karena 
umrah di bulan Ramadhan bagaikan ibadah 


468 



haji.' 4 " Atau sebagaimana yang beliau 
sabdakan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
di bulan Ramadhan (3)) 

Penjelasan 

: Dengan menyebut nun pada kata 
dan tidak menyebut if yang me-nashab- 
kan, ini jarang digunakan, sebagian menukil 
bahwa kata seperti ini adalah dialek sebagian 
orangArab. 

: Unta yang digunakan untuk mencari air. 

iU o'? : Beri’rab rafa’ karena kata-kata 

ini sudah sempurna. 

: Menyamai pahala haji, karena pahala 
memiliki keutamaan seiring keutamaan 
waktu, ini namanya melebih-lebihkan dan 
menyamakan sesuatu yang kurang dengan 
sesuatu yang sempurna sebagai dorongan 
untuk melakukan hal tersebut, jika tidak 
demikian, bagaimana bisa pahala umrah 
menyamai pahala haji? Demikian penjelasan 
Ath-Thaibi. 


SUNNAH MASUK MEKAH DARI 
TSANIYAH ULYA OALAN ATAS) DAN 
KELUAR DARI TSANIYAH SUFLA 
OALAN BAWAH) 


HAD1TS KE-787 

<Ull Csfej ”VAV 

& ££ & 4% 

* * * + 
4ill <— \o LjbS” to 

(; jwSJI jj J» Ifr kAs- 


14 Maksudnya setara dalam hal pahala, sebab pahala itu 
dilipatgandakan karena keutamaan waktu (Shahth Al- 
BukhSrl Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ) 


Ibnu Umar m berkata, Rasulullah jg keiuar 
dari Mekah dari jalur Asy-Syajarah’ 5 dan 
masuk ke Mekah dari jalur Al-Mu'arras u . 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Nabi ^ 
keiuar melalui Jalur Asy Syajarah (15)) 

Penjelasan - 

jr/t : Dari Madinah. 

r*Jjl jy; j* : Yang ada di masjid Dzulhulaifah. 
Jtjo} : Memasuki Madinah. 

& : Tempat persinggahan para 
musafir di akhir malam atau tempat singgah 
secara mutlak untuk para musafir, tempat 
ini terletak di bawah masjid Dzulhulaifah, 
dan lebih dekat dengan Madinah dari pada 
Dzulhulaifah. 


HAD ITS KE-788 

5^ 4JJ1 -YAA 

«U)1 

(i^« Ji-Jj ^ t* i_jbS” to : j Aj>^A> 1) 


Ibnu Umar as berkata, "Rasulullah gg masuk 
(kota Mekah) lewat dataran tinggi dan keiuar 
melewati dataran rendah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Masuk 
Mekah dari mana (40)) 

— Penjelasan — 

dill &£il : Tempat beliau singgah dan 
selanjutnya turun menuju Ma'la dan kuburan 
penduduk Makkah di samping Mihshab. 

1 5 Yakni yang berada di sisi masjid Dzulhulaifah (Shahlh Ah 
Bukhari Tahqlci Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

16 Tempat singgahnya musafir di penghujung malam. Yaitu 
bagian bawah masjid Dzulhulaifah yang lebih dekat 
dengan Madinah ( Shahth AI-BukMrt Tahqiq Muhammad 
Fu'ad Abdul Baqi) 


469 



: Celah di gunung atau jalan tinggi di 
gunung, celah ini sulit didaki, lalu diratakan 
Mu’awiyah, dan dilanjutkan Abdul Malik, 
setelah itu Al-Mahdi, berikutnya jalan ini 
lebih diratakan lagi pada tahun 811 Hijriyah, 
setelah itu lebih diratakan lagi pada masa 
Sultan Mesir, Malik Muayyad sekitar tahun 
820 Hijriyah. 

&Ul : Yang ada di dataran rendah Makkah 
di dekat pintu Syubaikah, pintu gerbang 
kawasan ini dibangun pada abad VII Hijriyah. 


dan Kada ' 17 dan keluar dari Kudan 18 melalui 
dataran tinggi kota Mekah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Keluar 
Mekah dari mana (41)) 

Penjelasan 

l\ jS : Nama Arafat atau sebuah gunung di 
dataran tinggi Makkah, dari tempat inilah 
Nabi jgg memasuki Makkah. 

: Sebuah gunung di dataran rendah 
Makkah di rute Yam an. 


HAD ITS KE-789 


5' 4&1 (S?J vio -VA^ 


(*£a 

Aisyah berkata, "Nabi Jg ketika datang 
ke kota Mekah, beliau memasukinya lewat 
dataran tingginya dan keluar melewati 
dataran rendahnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Keluar 
Mekah dari mana (41 )) 


HADITS KE-790 


54)15' -w 

5* P* 

^ jp'i? if 

(>• 0^) O'* SgA-l <*^»-l) 

(*£• 


Aisyah & meriwayatkan bahwa pada Fathu 
Mekah Nabi $5 memasuki (kota Mekah) 


KETIKA AKAN MASUK KOTA MEKAH, 
DISUNNAHKAN BERMALAM DI DZI 
THUWA, MANDI KETIKA AKAN 
MASUK, DAN MASUK PADA SIANG 
HARI 


HADITS KE-791 

oU : jlfl 4A)l jj! ~YM 

§if & Zi> pj At Ji ^i\ 

&& h% -&■ pip 

jl Jjio «-»L M I fo :j 

OU 


Ibnu Umar berkata, "Nabi bermalam di Dzi 
Thuwa 19 hingga pagi, baru kemudian masuk 
ke kota Mekah." Ibnu Umar juga berbuat 
demikian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Masuk 
Mekah siang atau malam (39)) 


17 Gunung di dataran tinggi kota Mekah dan Nabi jg masuk 
Mekah darinya (Shahih Al-Bukhari Tahqiq Muhammad 
Fu'ad Abdul Baqi) 

18 Gunung di bagian bawah Mekah di jalur Yaman ( Shahih 
Al-Bukh3rf Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

19 Lembah yang berada di dekat dengan Mekah di jalur 
Tan'im dan dilamanya terdapat masjid Aisyah. (Shahih Al- 
Bukh&rt Tahqiq Dr. Musthaia Dib Al-Bugha 2/570) 


470 



Penjelasan 

& : Sebuah tempat di pintu Makkah, bagi 
yang hendak memasuki Makkah, dianjurkan 
mandi di tempat ini. 


HADITS KJE-792 

Si. s? • 


4JJ| =gill Jl « yS. 4jjl Co-L>- 

S " * * "«■ *i-» * • t J- ^ i5> ' 

i ^ i*" **• •■'•iii "2 + > *» • ^ 

(Os«d ^Jju 

jp euS fLj Ai J* gpj 

Or^j *p @ <5^ 

AJaliC’ <US" I Jp iDGi ££ Jill 

^c- a^- 1— i.1 <_jU :S^Lall A :(j (Jjl^JI 4j^»-l) 

(|i 1 4AJl ^ ^ i , qJI ojdl (jijl* 


Abdullah bin Umar g8 menceritakan bahwa 
Nabi 2g singgah di Dzi Thuwa dan bermalam 
di sana sampai Shubuh dan shalat Subuh 
di sana ketika beliau mengunjungi Mekah. 
Tempat shalat Rasulullah jgg tersebut posisinya 
pada sebuah bukit besar, bukan pada posisi 
di mana sekarang di bangun masjid, akan 
tetapi pada dasar bukit tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat' (8), Bab: Masjid 
yang berada di jalan-jalan Madinah dan 
tempat-tempat yang Nabi $£ shalat di 
dalamnya (89)) 


Penjelasan - - 

i ^\ : Tempat yang lebih tinggi dan sekitamya 
atau bukit yang terdiri dari sebuah batu besar. 


HADITS KE-793 


of ci & ^ -vvr 

<J*^I ^ 

Ja^s £&\p- jlil oi?j 

'ill jl^S ^ jJl 

£S*J» jp ^ j&f fLj *3* A i 

jl ;>£* $Sfi\ 1$ .jispl 

^»5S«az5 

jjt ,_jJI Jo-L-ll i_jLi A^ :»^Lall i_jbS” A :j *»y»-i) 

(jbUj 4))! gjJI l^ j , jgJI < b »j d l 


Abdullah bin Umar $© meriwayatkan bahwa 
Nabi pernah menghadap jalan di gunung 
memanjang yang menuju ke arah Ka'bah. 
Lalu beliau mendirikan masjid yang di bangun 
di sebelah kiri di ujung bukit. Tempat shalat 
Nabi $g letaknya di bawah bukit yang hitam. 
Jarak tempat itu dari tebing tersebut kurang 
lebih sepuluh hasta. Dan jika kamu shalat 
menghadap dua jalan ke gunung tersebut 
maka tempat tersebut berada di tengah 
antara kamu berdiri dengan Ka'bah. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalat' (8), Bab: Masjid 
yang berada di jalan-jalan Madinah dan 
tempat-tempat yang Nabi shalat di 
dalamnya (89)) 


Penjelasan 

jil : Jalan menuju gunung. 


471 



SUNAH LARI-LARI KECIL DALAM 
THAWAF DAN UMRAH 

HAD ITS KE-794 

o' 4JJ\ £jl dof> -VM 

** •■» 

J5&1 cJ^u Ji£ iSi 5if «fLj 

$ 4 *jgrf ffiw 44 jj^i 

iI4ji jo Ju; jjlJi ^ jlIo 

lij o~JL <_>U» ^ (_>U AT” <->bS” to (jjjbk-ll «>,>() 

(^" di gji O' Jti ^ (■« 


Ibnu umar as meriwayatkan bahwa apabila 
Nabi g£ thawaf di Ka'bah, beliau berlari-lari 
kedl pada tiga putaran pertama dan berjalan 
biasa pada empat putaran lainnya. Beliau 
juga berjalan cepat di Bathn AI-MasiP 0 ketika 
sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
di ka'bah ketika datang di Mekah sebelum 
pulang kerumah (63)) 

Penjelasan - 

4-£ : Rami (berlari kecil). 

Jijll : Berlari kecil. 

: Berjalan cepat. 

jL-dl ^ : Lemb ah yang terletak di antara Shafa 
dan Marwa sebelum mencapai mil hijau yang 
tergantung di rukun Masjid hingga mencapai 
dua mil hijau yang saling berhadapan, salah 
satunya berada di halangan Masjid dan yang 
satunya lagi berada di rumah Abbas. 

beri’rab nashab sebagai zharaf. 

: Sa’i. 


20 Bathn Al-Masil ialah nama lembah. Sekarang tempat itu 
ditandai dengan lampu hijau pada setiap ujungnya. Di 
tempat itulah jamaah haji berlari kecil ketika sa'i. 


HAD ITS KE-795 


, 5 - «. > * 


.1 « j > fe 4l)l Csfe_) 0^ -V^o 

*• 


<Aj pSiJ AW! ^9 Ajill Jj 

Jl3j j»JuL> £j| OjS/L«JI jul 

tfbj aIe din ^ji . 0/5 

5L; m -fa i£j 5 51 

ijk>; if of ^ fjj <o£> 

(jjujll »Jkj jlf ulj 00 ;^| (.ibis' to ^>1) 


Ibnu Abbas m berkata, "Rasulullah ig dan 
para shahabatnya datang mengunjungi 
Ka'bah. Kaum Musyrikin berkata, 'Sungguh 
akan datang kepada kalian orang-orang 
yang lemah karena diserang penyakit demam 
kota Yatsrib.' Maka, Nabi j§§ memerintahkan 
para shahabatnya agar berlari-lari kecil pada 
tiga putaran pertama thawaf dan berjalan 
biasa antara dua rukun (rukun Yamani 21 dan 
Hajar Aswad 22 ), tidak ada yang menghalangi 
beliau memerintahkan para shahabat berlari- 
lari kecil untuk semua putaran, selain untuk 
menjaga kekuatan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Bagaimana memulai jalan cepat (55)) 

Penjelasan--- 

: Melemahkan mereka. 

vjo : Kata ini ghairu munsharif, nama 
Madinah di masa Jahiliyah. 

: Maksudnya thawaf di sekitar Ka'bah. 

: Dua rukun Yamani, di mana di bagian 
ini kaum musyrikin tidak melihat mereka, 

21 Salah satu sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. 
Rukun Yamani terletak sebelum sudut Hajar Aswad dalam 
putaran thawaf. Kita dianjurkan mengusapnya ketika 
melaksanakan thawaf. 

22 Batu hitam yang terletak pada salah satu sudut Ka'bah. 
Dari Hajar Aswad inilah, thawaf dimulai dan diakhiri. 


472 



karena kaum musyrikin berada di sisi Hajar 
dari arah Qaiqa’an. 

9 

: Mashdar abqa, artinya merasa iba 
pada seseorang, hanya saja ibqa tidak pas 
untuk menghalangi Nabi jyg melakukan 
thawaf dengan berlari-lari kecil, untuk itu 
harus ditakwilkan sebagai kehendak atau 
semacamnya, maksudnya tidak ada sesuatu 
pun yang menghalangi Nabi ^ untuk 
memerintahkan berlari-lari kecil pada empat 
putaran pertama, selain keinginan beliau 
untuk merasa iba pada mereka. 


HADITS KE-796 


4)1 4)1 

ii iji 04 ii as 

US? ^ »l*- 1» oU A* obS" to 

(ij^lj l**)l 


Ibnu Abbas m berkata, "Rasulullah g§ 
berjalan cepat ketika thawaf di Ka'bah dan sa'i 
antara Shafa dan Marwa untuk menunjukkan 
kekuatannya kepada kaum musyrikin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
sa'i dari Shafa ke Marwa (80)) 


SUNAH MENGUSAP RUKUN YAMANI 
DAN HAJAR ASWAD DALAM THAWAF 


HADITS KE-797 

U :JVl .141* &\ -V W 

s Oj '% jii £ g^jii ci? 

\'* * *' - *7 ' , Si. » i •* 

L^V i mij 4)1 ^*9 ^»j 1 oolj jjj» 

(• j— *J|_) gJ-t vV # V 1 0 ) 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar m, ia berkata, 
"Aku selalu mengusap dua rukun (rukun 
Yamani dan Hajar Aswad) baik ketika susah 
atau mudah, sejak aku melihat Rasulullah jg 
mengusap keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Jalan 
cepat dalam haji dan umrah (57)) 


HADITS KE-798 


ai & ofc $ -v^a 

0^5 <V*4 t>*J ^ t £ U*Jjl 

H Jli £1 y jos •oifj'ii ^ iyOi 

jU^jll glli fiiOi 

Yl 1* b .. - > |J cjL o^ t— AsjT to 


Hadits Ibnu Abbas m . Diriwayatkan dari 
Abu Tsa'tsa' bahwa ia berkata, "Tidak layak 
seorang menghindari sesuatu dari Ka'bah. 
Sedangkan dahulu Mu'awiyah selalu 
mengusap seluruh rukun." Maka berkatalah 
Ibnu Abbas kepadanya, "Yang diusap hanya 
dua rukun ini (rukun Yamani dan Hajar 
Aswad)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang tidak mengusap kecuali hanya dua 
rukun Yamani (59)) 

Penjelasan - 

^ : Maksudnya siapapun tidak 

sepatutnya takut (pada Baitullah). 

o'i* S : Yang ada di sisi Hajar 
Aswad, karena keduanya tidak dibangun 
sesuai pondasi-pondasi Ibrahim, sehingga 
keduanya sama sekali bukan rukun. 


473 



SUNAH MENCIUM HAjAR ASWAD 
SAAT THAWAF 


HAD ITS KE-799 

fit 


Jl pU- «ilfr 4JJ| 

£\ fiM jj : jOl «£ftl >Al 

^ *g\ : $ VjIj «£& Sj >“ S 

j jSo l< <_jL o* :^-| Co :j 

(*-Sl 


Diriwayatkan dari Umar m bahwa ketika 
menghampiri Hajar Aswad, ia menciumnya 
lalu berkata, "Aku tahu, kau hanyalah batu 
yang tidak membahayakan dan tidak 
berguna. Kalau aku tidak melihat Nabi 
menciummu, aku tidak akan menciummu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Haji " (25), Bab: Tentang 
Hajar Aswad (50)) 


dengan mengendari unta dan mengusap 
Hajar Aswad dengan tongkat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Mengusap rukun Yamani dengan tongkat 
(58)) 


- Penjelasan 

: Tongkat dengan kepala melengkung. 


HAD ITS KE-801 


:cJ \3 -A*) 

0 :jvl sgsi? yt .jlij *3* 3)1 3i\ 

3)1 Jjijj .cifil cjg 0-131 *55 04 

JyU (Cwwil (Jl <joJuo} 3 -Jl& 4JJI 

jjia—Jo oliSj jjlaJU 

0 p ~ ~ 

(j jaaJI YA A 

(<UJ 


BOLEH THAWAF DENGAN 
MENGENDARAI UNTA SERTA 
MENGUSAP HAJAR ASWAD DENGAN 
TONGKAT 


HAD ITS KE-800 

^9 £gi)l :j\l ^)\ lIoX-v -A** 

fW^Sse jp ^ ^ sif^i ^ ^ 


Ibnu Abbas m meriwayatkan, ia berkata, 
"Pada waktu haji wada', Nabi thawaf 


Ummu Salamah berkata, "Aku mengadu 
kepada Rasulullah jgg bahwa aku sakit. Beliau 
bersabda, Thawaflah di belakang orang 
dengan berkendaraan.' Aku pun melakukan 
thawaf, sedangkan Rasulullah ^ shalat di 
sisi Ka'bah dengan membaca; wath-thOr wa 
kitdbim-masthui iS (Demi bukit, dan Kitab yang 
ditulis).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "ShalaC (8), Bab: 
Memasukkan unta ke dalam masjid karena 
suatualasan (78)) 

Penjelasan 

: Aku sakit. 

: Yaitu membaca surah Ath-ThOr. 


474 


23 Surat Ath-Thur 



SA’I ADALAH RUKUN HAJI, TIDAK 
SAH BILA DITINGGALKAN 


HADITS KE-802 

:jll djl -A*? 

^ ^Lj pi 4&I ^Jl gjj <P>U) 
J\iSj 3jCS 4*1 jy colji : dJ-y- j~®$5 

^ <r ^ if 5jP!3 to Sp 
itffM (% 4ss of P* ££ Mpii/ 
dies u* JjjL;s 6» \?i j> 
if pi ^ sa ci^ j^ui'ciir jj .vr 
jUiVi £ Sftt p cjy{ di u* JJjL S 
jj->- oil?) eS\j£j iptf 

^ vffi ‘S3PS3 to 6S !&£ of o>v* 

p jfcj p* &l pi jjij ipb fSlU^I 

^ sj^iij oiu Sp jus Ai jjiS < 0 $ 

Stf jf C^l £. p 4*1 pa, 

(%Jj£6fp* 

j J«Ju (_iU V :» ^uJl <_»bS* : j 4^*.t) 

(j J«i 


Hadits Aisyah dari Urwah, ia berkata, 
"Aku pernah bertanya kepada Aisyah ® , istri 
Nabi %% saat itu aku masih muda, 'Bagaimana 
pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala: 
Sungguh, Shafa dan Marwa adalah sebagian 
dari syi'ar-syi'ar Allah. Barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan 
sa’i antara keduanya. Kalau aku berpendapat 
bahwa seseorang tidak apa-apa tidak thawaf 
(sa'i) antara kedua bukit itu.' 


Aisyah & berkata, 'Bukan begitu. Bila 
maksud ayat ini sebagaimana yang kamu 
katakan, tentu tidak berdosa orang yang 
tidak melaksanakan sa'i antara keduanya. 
Sungguh, ayat ini turun berkenaan dengan 
kaum Anshar. Dulu, mereka berniat haji 
untuk patung Manat (yang mereka sembah) 
di daerah sekitar Qudaid. Dan mereka 
khawatir berdosa bila sa'i antara bukit Shafa 
dan Marwa. Setelah Islam datang, mereka 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah gj. 
Kemudian, Allah Ta'ala menurunkan ayat: 
Sungguh, Shafa dan Marwa adalah sebagian 
dari syi'ar-syi'ar Allah. Barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan 
sa'i antara keduanya. 1 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Yang 
dikerjakan dalam umrah apa-apa yang 
dikerjakan dalam hari (10)) 

Penjelasan — 

jflii : Jamak sya’irah, artinya tanda, 
maksudnya tanda-tanda manasik. 

<Sj \ '% : Aku tidak mengira. 
sl£i : Nama berhala. 
jii : Sejajar. 

: Sebuah tempat di antara Makkah dan 
Madinah. 

: Yaitu takut dosa saat thawaf karena 
keyakinan mereka, atau menjaga diri dari 
hal tersebut demi menjalankan thawaf, 
atau menahan beban salah saat thawaf dan 
mereka anggap thawaf antara Shafa dan 
Marwa berdosa. 


HADITS KE-803 


td-iilc. cJti :<JtS it jjC’ — A*r 

sjptj Il^)t Sp juo pi jjl cijf 4 ciil 


475 



?S|S" •. f •*! 


Jp \j> aJJ|^3 ( 12# OJiaj <3 ' O lc- 

C cil tt :cJ>l ap\j \i&b Jij£ S 
*2i tisijf u? iarjs r-ji .ii Sj .^ii jjt 

l^S3j \2# t~3j)asj St o' St c2tJ 

5jl« 1^4 o' jS ^ ^ cJjlf 

.jIaA ju* l£ Jju^ 551? £|J' £&l£j' S\I2 

<55525 C&u Jj£ if jrf £z 5€! 
t fLj J5lj ipU 5^1 vlll 

if S' ujAi jjJ-j C :^S\I <iUS ji. 

il) (Jlx5 4JL5\ Jjjfl ‘»ji^5 l^^l Oif O^lai 

tiiSlfr cJl! .ij^tl (4AJl j5l*A i»a »jJ^5 1^*11 

j\S).\2#ij 05&' 254 o' 0^9 <u42j 

o4' ^ $ *=£S*f P (44 *^ ol >!5 4y>jJ' 

->■» • - t •> ,, ?! ■?,<-«, •:, s< - 4 s,i • - 

(iUjumi c05 U Jl«J IJJb Oj :JU3 O^fr 

O' Oi^J* (*M J-*' Of C*»ji 
co\l2 J# il? ti-talt OJ?i i^a Stl «,j*»\2' 

A' jSl Si <53525 Oiiu <f^ ijsj^ 551? 
55525 ll4»M j£jj jjj <c2b O5&' (Jl*J 
iliJu Jj£ S 4 aj' 5555 c :5iii cgTjii' 4 
/l: jJS cS3u J5^j' Jjif 4^' 013 *s3P!3 
04du JjfiS if 5^. i- vsje JjS <\I4" 
if 55525 \12 ji op jU2 A' JjiS S3P15 

.&j\-(4&\j\kz 


j&j}\ JcJjl Sft ' . 4 * £iG : >45?' j\i 
!&£ if b#j*i 53? i^V 4 :U# 
p 3 &E 0^5 ‘SJ ^!3 vliu j&iu 
of J^f if ‘^' 4 u# tjijg* if 'ji> 

LaJal' jS^ jj pj icJ U O5I24 5^' (J 40 4 JJ' 
cSiu J5^i'5?S u^u tiuS^S ji 

V\ 

(^ill J\*i .y* 5*4-1 


Urwah meriwayatkan, aku bertanya kepada 
Aisyah , "Bagaimana pendapatmu tentang 

firman Allah Ta'ala: Sesungguhnya Shafa 24 
dan Marwa iS adalah sebagian dan syi'ar - 
syi'ar Allah. Barang siapa yang beribadah 
haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i anlara 
keduanya. (Al-Baqarah 158), dan demi Allah, 
seseorang tidak berdosa bila tidak berthawaf 
(sa'i) antara bukit Shafa dan Marwa." 

Aisyah ^ berkata, "Pendapatmu keliru 
wahai keponakanku. Bila tafsiran ayat 
tersebut sebagaimana yang kau katakan, 
berarti benar tidak berdosa orang yang tidak 
melaksanakan sa'i antara keduanya. Akan 
tetapi ayat ini turun berkenaan dengan kaum 
Anshar. Sebelum masuk Islam, mereka dulu 
berihram dengan menyebut nama berhala 
Manat yang mereka sembah di Musyallal. 
Dan mereka merasa berdosa bila lantas 
melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan 
Marwa. Setelah masuk Islam, mereka pun 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah 3g, 
'Wahai Rasulullah, kami merasa berdosa 
bila melaksanakan sa'i antara bukit Shafa 
dan Marwa.' Maka kemudian Allah Ta'ala 


24 Bukit di Mas'a. Dari tempat ini sa'i dimulai. Jaraknya 
dengan bukit Maiwa kurang lebih 450 m. 

25 Satu dari dua bukit di tempat sa'i. Marwa tempat 
berakhimya sa'i. 


476 



menurunkan ayat: Sesungguhnya Shafa dan 
Mama adalah sebagian dan syi'ar-syi'ar 
Allah."' 

Aisyah m berkata, "Rasulullah ^jj telah 
mencontohkan sa'i antara kedua bukit 
tersebut. Maka, tidak ada seorang pun yang 
boleh meninggalkannya." 

Zuhri— perawi hadits— berkata, "Kemudian 
aku kabarkan hal ini kepada Abu Bakar bin 
Abdurrahman." la pun berkata, 'Ini adalah 
sebuah ilmu yang belum pernah aku dengar 
sebelumnya. Yang aku dengar dari ahli 
ilmu— selain Aisyah — menyebutkan bahwa 
orang-orang yang dulu melaksanakan ihram 
dengan menyebut nama berhala Manat 
mereka juga melaksanakan sa'i di bukit Shafa 
dan Marwa. Ketika Allah dalam Al-Qur'an 
menyebutkan thawaf di Ka'bah tap! tidak 
menyebutkan sa'i di bukit Shafa dan Marwa, 
mereka bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai 
Rasulullah, kami sudah melaksanakan thawaf 
(sa'i) di bukit Shafa dan Marwa, tapi Allah 
menurunkan ayat tentang thawaf di Ka'bah 
dan tidak menyebut Shafa, apa kami berdosa 
bila melaksanakan sa'i di bukit Shafa dan 
Marwa?' Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat: 
Sesungguhnya Shafa dan Mama adalah 
sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah."' 

Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, 
"Aku mendengar ayat ini turun untuk dua 
golongan orang tersebut. Yaitu, orang- 
orang yang merasa berdosa karena pernah 
melaksanakan sa'i di bukit Shafa dan Marwa 
saat mereka masih jahiliyyah, dan orang- 
orang yang pernah melaksanakannya namun 
merasa berdosa bila melaksanakannya 
kembali setelah masuk Islam karena Allah 
hanya menyebutkan thawaf di Baitullah dan 
tidak menyebut Shafa hingga kemudian Dia 
menyebutkannya setelah memerintahkan 
thawaf di Baitullah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Wajibnya 
lari kecil dari Shafa ke Mama karena 
dijadikan sebagai dari syiar-syiar Allah (79)) 

Penjelasan 

fj^ll j 11*11 : Bukti untuk sa’i, Shafa aslinya 
adalah jamak kata shafat, artinya batu besar 
dan batu licin, Marwa makna aslinya adalah 
batu putih mengkilap. 

: Dosa. 

: Aslinya , ta' diganti tha’ karena 
makhraj-nya mirip, lalu tha’ dimasukkan ke 
dalam tha’. 

: Aus dan Khazraj. 

j 

Oj : Mereka melaksanakan ibadah haji, 

: jar dengan fathah karena ‘alamiyah dan 
ta'nits, disebut Manat karena hewan-hewan 
kurban diharapkan disembelih di sana, 
Manat adalah nama sebuah berhala di masa 
Jahiliyah. 

iit\£S \ : Kata sifat Islami untuk Manat. 

Jllll : Sebuah celah tinggi di atas kawasan 
Qadid. 

: Menjaga diri dari dosa. 

& jij : Diwajibkan. 

: Antara Shafa dan Marwa. 


HADITS K.E-804 

y- iic- &\ (j tfej -A*i 

fssfl iiAUU jl Jh cii : jlS iptfc 

JA ciir p : jll l&l &> JulJi 

i \yp§ \14h 5p Jjsf 

(i^* Jjg; of 



Oy A*. L» h 3 iSjtAyll a»^i) 

(; j^Uj LLdll 

Hadits Anas bin Malik m dari Ashim, ia 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik 
m, 'Apa kalian tidak suka melaksanakan sa'i 
di bukit Shafa dan Marwa?' 

la menjawab, 'Ya benar, karena itu bagian 
dari syi'ar-syi'ar jahiliyyah 24 hingga kemudian 
Allah menurunkan ayat: Sesungguhnya 

Shafa dan Marwa adalah bagian dari syi'ar- 
syi'ar Allah. Barang siapa yang beribadah 
haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara 
keduanya.'" (Al-Baqarah: 158). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
Sa'i antara Shafa dan Marwa (80)) 

Penjelasan 

: Tanda-tanda yang mereka 
gunakan untuk beribadah. 


ORANG YANG HAJI DISUNNAHKAN 
TERUS MENERUS MEMBACA 
TALBIYAH HINGGA MELEMPAR 
JAMRAH AQABAH PADA HARI NAHR 


HADITS KE-805 
\*t ! i i i In ' 


:j\3 AjI tjjj gj **0 

i* Ail ^ 

fLj &i Aii jjij g iffl «o\S> 
fi J\3 rtsjiii iii^i v^lii 


26 Tanda-tanda yang digunakan beribadah oleh kaum 
Jahiliyah [ShaMh Al-Bukhirt Tahqiq Muhammad Fu’ad 
Abdul Baqi). 


\1y0j AJlfr C«i» . 

tiUUl : j\5 aSjI cJiii 

jf ji cjjuj A^i Ail Ail CSJ 

^0 Aiil JjJaj jiaiJl Ojj p (AiiS^aJI 

JV5 »Ijl& jjuj aJiC. AJiil 

i I ^ ^ ^ S f | * *• 1 1 *’* 1 2 ^ J • JL | J • 

4iil Jj**) 0* ^ ■*** 

ili 


JjjiH \r i_jkS” f a :j 1) 


Usamah bin Zaid m berkata, "Aku 
membonceng Rasulullah sg| dari Arafah. 
Ketika sampai di bukit sebelah kiri dekat 
Muzdalifah, beliau singgah lalu buang air 
kecil. Setelah selesai beliau datang lalu 
aku kucurkan air wudhu untuk beliau. Beliau 
pun berwudhu dengan wudhu yang ringan 
(tidak seperti biasanya). Lalu aku bertanya, 
'Wahai Rasulullah, apakah kita akan shalat 
di sini?* Beliau menjawab, 'Shalat nanti saja.' 
Rasulullah jgjj lalu menaiki tunggangannya 
hingga sampai di Muzdalifah lalu shalat di 
Sana. Pagi harinya, Al-Fadhal membonceng 
Rasulullah ^ di daerah Jama.'" 

Kuraib berkata, "Abdullah bin Abbas m 
mengabarkan kepada saya dari Al-Fadhal, 
bahwa Rasulullah ^gterus-menerus membaca 
talbiyah hingga sampai di Jamrah (tempat 
melempar jamrah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Singgah 
di tempat antara Arafah dan Muzdalifah (93)) 

Penjelasan 

diy; : Aku naik di belakang beliau. 

6ji : Di dekat Muzdalifah. 

£ljt : Menderumkan hewan tunggangan 
beliau. 

Ji»Ul iS *) : Naik di belakang beliau. 


478 



ilic : Pagi hari di mana pada malamnya 
shalat maghrib dan Isya dijamak, maksudnya 
pagi hari Nahar. 

: Jumrah aqabah. 


MEMBACA TALBIYAH DAN TAKBIR 
KETIKA BERANGKAT 
DARI MINA KE ARAFAH 


HADITS KE-806 

? • 5^ a * x 


. t - i • 5/; a * o x 

-A*T 

iO\l> jj J* & cJb : j\J 

^11 tjlJtfJi j£- 

jCj S «jL3l :jvl jfcj &\ 


BERTOLAK DARI ARAFAH KE 
MUZDALIFAH SERTA SUNAH 
MENJAMAK MAGHRIB DAN ISYA DI 
MUZDALIFAH 

HADITS KE-807 

$£j gl :j\5 X& g &C,\ IS^. -A*V 

\l\ J5- # fLj aIc. Al 

jUj \J?jj jaJ t j\ll jji 
dl»Ul S^LaJl 4JJI J>j G cJJLs 
£1U U>jsS jji diJSjXJi uil cigl 


* ** < ^ 


gfil ju (U ytUl C-JL31 jij 

J-Afl £ti*M Csll|i p iX 


^L. .1 >_j\j T <_jUS" t 4>^»-l) 


^\jI «— »ls5T \r :j (jyViiJl 

(iij* (J1 \j£ 'ib 

Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi 
meriwayatkan, ia berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik tentang talbiyyah, 
saat itu kami berdua sedang berangkat 
dari Mina menuju Arafah, 'Bagaimana 
kalian melaksanakannya bersama Nabi 
jg?' la menjawab, 'Di antara kami ada 
yang membaca talbiyyah dan hal itu tidak 
diingkari, serta ada juga yang bertakbir dan 
hal itu juga tidak diingkari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Rayd' (13), 
Bab: Bertakbir selama hari-hari berada di 
Mina dan keesokan harinya berangkat ke 
Arafah (12)) 


Usamah bin Zaid meriwayatkan, ia berkata, 
"Rasulullah $§ bertolak meninggalkan Arafah 
hingga setelah sampai di lembah (jalan di sisi 
gunung) beliau turun untuk buang air kecil, 
kemudian berwudhu namun dengan wudhu 
yang ringan (tidak seperti biasa beliau 
kerjakan). Aku bertanya, 'Apa kita akan shalat 
wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Shalat 
nanti saja.' Beliau lalu menaiki kendaraannya 
hingga sampai di Muzdalifah 77 lalu turun dan 
wudhu secara sempurna, kemudian iqamah 
dikumandangkan dan beliau shalat Maghrib. 

Kemudian orang-orang menambatkan 
unta-unta mereka pada tempatnya, lalu 
iqamah Isya dikumandangkan dan beliau 
mengerjakan shalat Isya tanpa mengerjakan 
shalat yang lain di antara keduanya." 


27 Satu tempat mabit yang terlelak antara Arafah dan Mina. 
Di tempat ini, jamaah naji diwajibkan mabit. Muzdalifah 
disebut juga dengan Masy'aril Haram 



(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/' (4), Bab: 
Menyempumakan wudhu (6)) 

Penjelasan 

: kembali. %£ : Tidak bertanwin ( ghairu 
munsharifi karena ia adalah nama waktu, 
tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. 

: Rute yang biasa dilalui untuk haji. 


HADITS KE-808 

' > -r.; ^ * • - 

Adflwl :J\3 itjjP [ yp 4jtL»l -A* A 

Jil 4 ll jjij lifj 

of :jti £3 5^ ili & j y fLj 

iijC i lij ji-JI T ® : <i <*■ >i-') 


Urwah meriwayatkan, ia berkata, "Usamah 
ditanya saat aku dudukdi sisinya, 'Bagaimana 
Rasulullah $5 berjalan saat haji Wada' ketika 
bertolak dari Arafah?' la menjawab, 'Beliau 
berjalan dengan sedang (tidak lambat tidak 
cepat) dan bila menemui daerah lapang, 
beliau berjalan dengan cepat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Berjalan 
dengan cepat dari Arafah (92)) 

Penjelasan 

£$ Om- : Pulang meninggalkan Arafat menuju 
Muzdalifah, disebut dafan karena orang- 
orang berdesakan kala pulang meninggalkan 
Arafah, hingga mereka saling mendorong 
satu sama lain. 

Jiiil : Beri’rab nashab sebagai mashdar, 
‘inaq artinya perjalanan yang tidak lamb an 
juga tidak cepat. 

: Maksudnya lapang. 


J £ : Berjalan cepat hingga sampai tujuan. 


HADITS KE-809 


£\ j fcj Jf vj{f -J\ -a* 

ojd 1 fLj * 3 * 

jJj l»4»U jjp* i-jIj cjbS* ^0 :j 


Abu Ayyub Al-Anshari meriwayatakan 
bahwa pada waktu haji Wada', Rasulullah 
|g menjamak shalat Maghrib dan Isya di 
Muzdalifah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Menjamak 
dua shalat dan tidak shalat sunnah (96)) 

— ---Penjelasan 

»t.* giljj u^u!l ^tijli ■ * : Tidak shalat 
nafilah di antara Maghrib dan Isya’. 


HADITS KE-810 


4JJl ^0 £gl)l 5^ : j\i -AV 

4, If iSi 5 1 & ps £* 

jSlii 

j t->L Sr SA tSjtidt yi» l) 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar m, ia berkata, 
"Biia tergesa-gesa dalam perjalanan, Nabi ^ 
menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya." 


480 



(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalaf 
(18), Bab: Menjamak Maghrib dan Isya ' 
dalamsafar (13)) 


SUNAH MENDAHULUKAN ORANG- 
ORANG LEMAH DAN KAUM WANITA 
SEBELUM KEADAAN BERJEJAL 


Penjelasan 

v- Jd\ ow ££ :Jamak ta'khir. 

% li tSj : Ketika mempercepat peijalanan. 


SUNAH SHALAT SHUBUH SAAT 
MASIH GELAP Dl MUZDALIFAH 


HAD1TS KE-811 


dolj U :J\3 4)1 -AM 

jjju 4)1 

tjULxJlj oyuJl 5i^ 

*_»U M i— >tS" CO A>y- 0 

(£*£ 


^ i « 


Abdullah bin Mas'ud sss meriwayatkan, ia 
berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah 
jg shalat bukan pada waktunya kecuali dua 
kali, yaitu ketika beliau menjamak shalat 
Maghrib dan Isya, serta melaksanakan shalat 
Fajar sebelum waktunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Kapan 
shalat Subuh di Muzdalifah (99)) 

Penjelasan 

»\JL*3Vj ow ££ : Jamak ta’khir. 


HADITS KE-812 

li)Ji :cJ\l (I 4 I& 4)1 (jjfj -A>f 

fJuj 4ifi. 4&1 ^j) cJjtllli 

««* **'* *■» 

J},*, • Ci*. iSti -'i* - T*S »s ;{ - 

izJqj a!h> J-J £JJi> jl 1 

iff, ./'ll. a 1 1 ^i I ^ • K 2 ^ # i — 

J-J OotSJJ < 14 ) Jib <AJLhj 

5 ^ «a4jo &S5 ^ £4^1 Cifj 

fLj 41* &i 4 ji jj-lj circi 6 j?i 

1 , t . a ^Ti i a f ^ 1 ^ a C”. f*' * 1 1 ^ 

Aj ^ u>l CO^wxl Uj 

Uuula fJJ y i_»U f— AlS* fo : j uSjlifJI **^4) 

(J^ 


Aisyah ® berkata, "Ketika kami di 
Muzdalifah, Saudah & minta izin kepada 
Nabi s§§ untuk berangkat (ke Mina) terlebih 
dahulu sebelum sesak oleh orang-orang 
yang berangkat. Karena dia termasuk wanita 
yang lambat jalannya, beliau mengizinkan. 
la pun berangkat sebelum manusia berjubel, 
sementara kami tetap tinggal di sana hingga 
pagi hari. Kemudian kami bertolak (dari 
Muzdalifah) bersama beliau. Sungguh, 
andaikan meminta izin kepada Rasulullah 
seperti yang dilakukan Saudah itu lebih 
aku sukai dari apa pun yang menyenangkan ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 

Penjelasan 

iS «i>f Ay : Bergerak menuju Mina. 

(j-lilt : Sebelum orang-orang berjubel, 

karena saat itu orang-orangsaling mendorong 
karena berdesakan. 


481 



HADITS KE-813 
^ . 0* 
t»\.4ii.x\ Jjrf 4j)\ •£*£> ^S> pImuI (^OaA^ “AW 

JUL& <0^1 cJjj l^>t caU^iI 

! * * *11" ** A S'" I ** ♦ ? <** ^ % * m • -'» S'* 

JA u :cJl3 |U A£U* cJ^o3 <^3J CU*U3 

ji :oJ\3 ^ Uli dial ft :cjj Jdijl ofe 
<d2jtl ij^jU :cJ\S j£ :cjl J^lil y£ 

cJl^ 3 Odt>j ju «SJ*jU C-«j 

Jl h\ \3\3f u ;£i u $ ciil igjU jgiw 
a3£ &\ ill j^j S| & £ :cJVl lllfr 

<JlaI <Ju Jo y i— > 1 ^A :^J-t ?# :j ifjUnJt *»^*.t) 

(J^ 


Diriwayatkan dari Asma' bahwa ia berhenti 
pada malam hari di Muzdalifah lalu ia 
mendirikan shalat sejenak kemudian berkata, 
"Wahai anakku, apakah bulan sudah tidak 
terlihat?" Aku jawab, "Belum." la pun kembali 
shalat sejenak lalu berkata, "Wahai anakku, 
apakah bulan sudah tidak terlihat?" Aku 
jawab, "Ya, sudah." 

Lalu ia berkata, "Bersiap-siaplah untuk 
berangkat." Kami pun berangkat dan berjalan 
(meninggalkan Muzdalifah) hingga sampai 
di tempat melempar jamrah. Kemudian ia 
kembali dan melaksanakan shalat Shubuh 
di kemahnya. Aku bertanya, "Wahai fulan, 
saya kira kita melempar terlalu gelap." la 
menjawab, "Wahai anakku, Rasulullah jg 
telah mengizinkan bagi wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 


Penjelasan 

fjli-l Ji : Jumrah kubra. 

<liij p : Setelah itu ia kembali ke tempat 
singgahnya di Mina. 

ItSi C : Hai kamu (perempuan). 

%\ U : Aku tidak mengira. 

Hill : Kami mendekati waktu yang dianjurkan. 

yM : Jamak zha'inah, yaitu wanita yang 
berada di dalam sekedup. 


HADITS KE-814 
\\\ .'\\i iTTii 


Ul :JV5 «U4ifr iul ^ -AM 

&i fLj &\ & *<p\ } aIjI* 

aIa! I bu? ii 

*jwJo pjJ y i_jL i.jbS* ? o : j 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m, ia berkata, 
"Saya termasuk orang yang didahulukan 
Nabi $jj bersama orang-orang yang lemah 
dari keluarga beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 


HADITS KE-815 

*tz> ' * •, • .» 

iAXfel <U *mB> |»JUD OD « j+£> jjJI CaA>- ~A\0 


MJZ C)jlCi 

of & aO?i P $'\'A u oj^li 

* • ' • > “ ' 

(St ^ 01 J-Jj pw al 

isa <0US sSU) 


482 





U^v' *j*® |S5' !}*j 

jij iil Ji jil j^y «2Jjf A 


«AaI IoaJo {j 5 y v_jVj M :gj.\ vjbS’ ro : J g^UJl Aa-p-i) 

(JA 

Abdullah bin Umar biasa mendahulukan 
orang-orang yang lemah dari keluarganya 
lalu diberhentikan di Mas/aril Haram di 
Muzdallfah pada malam hari. Di Sana mereka 
berdzikir sedapatnya kemudian kembali 
sebelum imam berdiri dan bertolak. Di antara 
mereka ada yang sampai di Mina pada 
waktu fajar dan ada yang setelah shalat 
Shubuh. Dika sudah sampai, mereka segera 
melempar jamrah. Kemudian Ibnu Umar 
m berkata, "Rasulullah telah memberi 
keringanan kepada mereka." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 


Penjelasan 

ajjJ tliub : Wanita, anak-anak, dan orang- 
orang lemah yang ada di dalam rumah yang 
ia singgahi di Muzdalifah dalam perjalanan 
menuju Mina karena khawatir terburu-buru 
dan berdesakan. 

yl2\ : Disebut Mas’yar karena tempat 
tersebut adalah tanda untuk beribadah, 
demikian seperti dijelaskan oleh Al-Azhari. 

: Karena di tanah ini haram hukumnya 
berburu dan lainnya, atau tanah tersebut 
memiliki kesucian. 

jiil 5l : Sebuah gunung kecil di ujung 
Muzdalifah, namanya Quzah, dan gunung 
ini termasuk kawasan Muzdalifah, karena 
ia terletak di antara Arafah dan lembah 
Mahsyar. 

JlL : Pada malam hari. 

jUJ \Z U : Apa yang nampak dan terlintas di 
fikiran mereka, serta mereka inginkan. 


jiull sSLSJ : Saat shalat fajar, lam di sini untuk 
menunjukkan waktu, bukan untuk alasan. 

\yj : Jumrah kubra, yaitu jumrah aqabah. 


MELEMPAR JAMRAH AQABAH DARI 
DASAR LEMBAH DAN BERTAKBIR 
PADA SETIAP LEMPARAN 

H ADITS KE-816 

• - • - , > t , a i • - > a , 

X>S> 4JJI X*£* -SW 

I*" • 4.1 ■**" It “ " • -• 2. , 

0" & ^ ■***’ Ji 

^ :ciiS 

IJJb <o^X- *31 Si (j5 jJjj 

fLj gi. & \yd\ & & cJjif 

jlu ijIi VTO fo 4>^>l) 


Hadits Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman bin 
Yazid meriwayatkan, ia berkata, "Abdullah 
melempar jamrah dari dasar lembah, lalu 
aku bertanya, 'Wahai Abu Abdirrahman, 
orang-orang melempar dari atas (lembah)?' 
la berkata, 'Demi Zat yang tidak ada 
ilah selain Dia, tempat ini adalah tempat 
seseorang yang diturunkan kepadanya surah 
Al-Baqarah, yaitu Muhammad #jj$, (melempar 
jamrah)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hay7"( 25), Bab: Melempar 
Jamrah daritengah lembah (135)) 

Penjelasan 

y : Sehingga Makkah berada di sisi 
kiri beliau, Arafah berada di sisi kanan beliau, 
dan beliau bersiap untuk melempar jumrah. 

: Jumrah aqabah pada hari Nahar. 


483 



: Isim makart dari kata kerja qama 
yaqumu, artinya tempat ini adalah tempat 
berdirinya Nabi |g. 

: Surah ini secara khusus disebut 
karena bertepatan dengan kondisi yang ada, 
karena sebagian besar manasik-manasik haji 
disebutkan dalam surah ini, khususnya terkait 
waktu melempar jumrah, yaitu firman Allah 
ass. “ Dan berdzikirlah (dengan menyebut) 
Allah dalam beberapa hari yang berbilang. 
Barangsiapa yang ingin cepat berangkat 
(dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada 
dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin 
menangguhkan (keberangkatannya dari dua 
hari itu ), maka tidak ada dosa pula baginya. " 
(Al-Baqarah: 203) Ini namanya talmih 
(isyarat, sindiran), seakan ia berkata, "Dari 
tempat inilah orang yang aturan-aturan 
manasik turun kepadanya dan menerima 
hukum-hukumnya (Nabi |g) melempar 
jumrah, beliau adalah orang yang paling 
utama dan paling benar untuk diikuti dari 
pada orang yang melempar jumrah dari atas 
tempat ini.” 


HADITS KE-817 


. t 1 1 9*0* • •» * • * • * 

jl “AW 

ijjh\ jt iyi iJui :jV5 

Q $'4 $ Q $4 $ 

:j\l tjd J1 <0!^c 

: jUS liUS ojSjlS 

4JJI £jA**o « £6 Ajl cJ OJJ 

S i *" t** ^ •''S*' ii •" • 

^ </j Oi? 

(oLmo>- 

Si j-a : J13 jo »Lo>- j^su 


^ SJ&JI Sjp ^ cJjil £ All f\3 a)I 

(iLa> Jb ^jj£au 1— jL VTA :^A-\ 1— jUS" r 0 4>>j^i) 


Hadits Abdullah bin Mas'ud m. Al-A'masy 
berkata, "Aku mendengar Al-Hajjaj berkata 
dari atas mimbar, 'Surat yang disebut di 
dalamnya Al-Baqarah dan surat yang disebut 
di dalamnya Ali Imran dan surat yang di 
dalamnya disebut An-Nisa."" 

la (Al-A'masy) berkata, "Aku sampaikan 
hal itu kepada Ibrahim, maka ia berkata, 
'Abdurrahman bin Yazid telah menceritakan 
kepada saya bahwa ia pernah bersama 
Ibnu Mas'ud m ketika melempar jamrah 
Aqabah. la pun menuruni lembah hingga 
ketika sampai di sebuah pohon, ia berhenti 
dan dari situ melempar dengan tujuh kerikil 
dengan bertakbir pada setiap melempar 
kerikil. la lantas berkata, 'Demi Zat yang 
tidak ada llah selain Dia, dari sinilah seorang 
yang diturunkan kepadanya surah Al- 
Baqarah, yaitu Muhammad 3 §§, berdiri (untuk 
melempar)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Bertakbir 
pada setiap lemparan (138)) 

Penjelasan — 

: Ibrahim An-Nakha'i, maksudnya 
untuk menjelaskan yang benar, bukan untuk 
menuturkan kisah haji, karena An-Nakha’i 
tidak ahli untuk bercerita. 

: Memasuki lembah. 

s>X)U isSU. : Yang ada di sana, maksudnya di 
hadapannya, ba' di sini zaidah (tambahan). 

: Mengarah lembah tersebut dari kaki 

bukit. 

: Lalu melempar jumrah. 

sLii. j? £ %£=& • Tata cara takbimya adalah 
dengan mengucapkan adalah : 


484 



jJ-l My J&\ ‘M\y Sfci ^ i ‘J\ ’M ‘j$\ Jill (Allah 
Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah — 
yang berhak diibadahi — selain Allah, Allah 
Maha Besar, dan segala puji hanya bagi Allah) , 
demikian dinukil Al-Mawardi dari Asy-Syafi’i. 


MENCUKUR RAMBUT LEBIH UTAMA 
DARI MEMOTONG, TAPI MEMOTONG 
JUGA BOLEH 


HADITS KE-818 




> ®. > ® 


-ANA 

i > t «*» 

+ -•.I % ® * * ^ i - 


XS- jk,^Ssi\j jii-1 i_jU ttY :gl"l <jb5* f* -ii 


uv*' 


JUC <_>\j \tY :^U 

(J^l 

Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ya Allah, rahmatilah 
orang-orang yang mencukur rambutnya." 
Para shahabat menyahut, "Dan bagi 
orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau 
berkata, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang 
yang mencukur rambutnya." Para shahabat 
menyahut lagi, "Dan bagi orang-orang yang 
hanya memendekkan rambutnya, wahai 
Rasulullah?" Beliau baru bersabda, "Ya, juga 
bagi orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul (127)) 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar m, ia berkata, 
"Ketika haji, Rasulullah ^ mencukur rambut 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul (1 27)) 


Penjelasan - 


QpSy Mi- Jill 


t- <4.. f - 4.. : Haji wada’. 


HADITS KE-819 

tUj'Ife &) I jtJ*. £ 43)1 olE -K\\ 

^Jdl jlS aIc- 43)1 & &\ $ 

& 4 & S&& 

13 4$ o^k^i ^ji ^Jdi : JV5 


Penjelasan 

j\S : Pada haji wada’, atau di Hudaibiyah, atau 
di dua tempat tersebut untuk menyatukan 
hadits-hadits yang ada. 

pijl dlt : Ini menunjukkan, 

menggundul lebih baik bagi para lelaki 
dari pada sekedar memendekkan rambut, 
maksudnya hanya mencukur sebagian 
rambut saja, seperti disebutkan dalam firman 
Allah m , " Dengan mencukur rambut kepala 
dan mengguntingnya.” (Al-Fath: 27) Karena 
orang Arab umumnya memulai dari yang 
lebih penting dan lebih utama. 


HADITS K.E-820 


43)1 JjJgJ Jli :J15 ^1 -A?* 


:$l3 $11 :jJUj *&- tfll 


485 



rijill 'jb 


UV ;^L| u>b^ To ^>1) 

(J^l 

Abu Hurairah m meriwayatkan, ia berkata, 
Rasulullah jjg bersabda, "Ya Allah, ampunilah 
orang-orangyang mencukurrambutnya." Para 
shahabat menyahut, "Dan bagi orang-orang 
yang hanya memendekkan rambutnya." 
Beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah 
orang-orang yang mencukur rambutnya." 
Para shahabat menyahut lagi, "Dan bag! 
orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya." Pada kali ketiga, beliau baru 
bersabda, "Ya, juga bagi orang-orang yang 
hanya memendekkan rambutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/7" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertaha/u/(127)) 





: jvS ifos tfil 


SUNAH HARI NAHR; MELEMPAR 
JAMRAH, MENYEMBELIH, KEMUDIAN 
MENCUKUR RAMBUT. DAN MENCUKUR 
RAMBUT MULAI DARI BAG IAN KANAN 


HADITS KE-821 

£* S' ‘ail -AH 

Ui £ jj( Uie j5f 6^ ciitj ijdij 


*4 J—*i jJ' *111 i_Aj rr ljIsS” t : j (JTjUrJI *^».|) 

(i3l— jjlA 


Anas s® meriwayatkan bahwa ketika 
Rasulullah jgg mencukur rambut, Abu Thalhah 
adalah orang yang pertama kali mengambil 
rambut beliau. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Wud/iu" (18), Bab: Air 
yang digunakan untuk membasuh rambut 
seseorang (33)) 


ORANG YANG BERCUKUR SEBELUM 
MENYEMBELIH, ATAU MENYEMBELIH 
SEBELUM MELEMPAR JAMRAH 

HADITS KE-822 

5 ? , * •- • i . * * > • , 

ol ‘a?i"' oi oe awi *** »£*£»• -An 

Ox>- 4JJI 41)1 

j»J : Jul « £bj)l 

£ ^ Jj ^il, : «^il t)l cJSJbs3 jjuul 

• ft? T* s < i/«< .m? t. 

. I *4 l I A .-4 — • A 


O' Jj >il p :JU3 <>i 

*5* il« ji ^ £> Vs (Sji : # 

% jsk <J4 \P % (& o* PPS 

( Jp Liill i_jU Tr : JjJI ijbS” r tSjlidl 4^-^i.l) 

(U ip-jl 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash 
bahwa Rasulullah |g berdiri di Mina pada 
haji Wada' memberi kesempatan kepada 
manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu 
datanglah seseorang dan berkata, "Tanpa 
terasa, aku telah mencukur rambut sebelum 
menyembelih." Nabi j|§ pun bersabda, 
"Sembelihlah, tidak apa-apa." Kemudian 
datang orang lain dan berkata, 'Tanpa 
terasa, aku telah menyembelih sebelum 
melempar (jamrah)." Nabi ^ bersabda, 
"Lemparlah, tidak apa-apa." Ketika Nabi 
s£j ditanya tentang suatu perkara yang 
didahulukan dan tidak diakhirkan selalu 
menjawab, "Lakukanlah dan tidak apa-apa." 


486 



(HR. Bukhari, Kitab: "llmi/' (3), Bab: Berfatwa 
dan ia berhenti di atas hewan tunggangan 
dan yang lainnya (23)) 

Penjelasan 

^ : Aku tidak menyadari. 
gal : Hewan kurban. 

S3 : Tiada dosa bagimu. 

CS $ : jumrah. 

S3 : Tiada dosa bagimu secara mutlak, 
baik terkait urutan manasik ataupun tidak 
membayar fidyah. 


HADITS KE-823 


SUNAH THAWAF IFADHAH PADA 
HARI QURBAN 

HADITS KE-824 

» • - 


0 • * • < t „ \\t + • *1 * * + 

Ji JO"' ^ Oi -Aa 

i*JS- 4JJ| dUU jilil cJl! : jll 

4wl ££• <cJ u Lc- p^JLj :cJl9 

S^» £^5 ^ $ <{Lj 

: jll j&\ }j> & $ :cJJ J-J : jll 

|*_jj ^$1 Ar :gi-l i_jb5T to <»-^>-5) 




jl (U 4 I& 4JJl jjl doJ^> -Aft 

jiiij g5li $a £s 4^,*^ & ^ 

Loju tij VT* :gl-l t o :j Ajj-^t) 

(^IaV*. jt L-vU jj jl ijl»- _)l 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m bahwa 
ketika ditanya tentang menyembelih, 
cukur rambut dan melempar jamrah yang 
didahulukan dan diakhirkan, Nabi jg selalu 
menjawab, "Tidak apa-apa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Jika 
melempar setelah waktu sore atau mencukur 
sebelum menyembelih hewan karena lupa 
atau tidak tahu (130)) 

Penjelasan 

: seperti mendahulukan sebagian di 
antara tiga hal ini sebelum yang lain. 

: mengakhirkan yang lain. 

£3i S : yaitu tiada dosa ataupun fidyah. 


Abdul Aziz bin Rufai' berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik m, 'Beritahukan 
kepadaku sesuatu yang kamu ingat dari Nabi 
jgj, di manakah beliau melaksanakan shalat 
Zhuhur dan 'Ashar pada hari Tarwiyah?' la 
menjawab, 'Di Mina.' Aku bertanya lagi, 'Di 
mana beliau shalat 'Ashar pada hari Nafar?' 
la menjawab, 'Di Abthah 28 .' Lalu ia berkata, 
'Kerjakan (manasik) sebagaimana yang 
dikerjakan para pemimpinmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Dimana 
Shalat Zuhur ketika hari Tarwiyah (83)) 

Penjelasan 

: Kau mengerti dan pahami. 

Zjp {£ : Tanggal 8 Dzulhijjah, mengingat air 
di Mina sangat terbatas, sehingga mereka 
baru puas minum air setelah itu. 

j>35 : Pulang dari Mina. 
gtiSb : Tanah iapang. 


487 


28 Sebuah tempat di Mekah melalui jalur Mina (Shahth Al- 
Bukhari Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-8ugha 2/584). 



SUNAH SINGGAH Dl AL-MUHASHAB 
DAN SHALAT Dl SANA KETIKA 
BUBARAN DARI MINA 


HADITS KE-825 

• 'll- i " • " *)•. 


Uj| :cJll (I4I& &\ -A?o 

oj&i fLj Jin ^Sii 'jj 4 jjii 51? 

<*»}.$■ g*-' 


(l yJa dl i-Aj HV :jyA-l oUS” T# : j 


Aisyah 1 ® berkata, "Sesungguhnya itu 
hanyalah tempat Nabi ^ 3 $ singgah, agar 
beliau lebih mudah keluar." Tempat yang 
dimaksud ialah di Abthah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ho//" (25), Bab: Al- 
Muhashab (147)) 


Penjelasan 

b* UjJ : Tanah lapang. 

: Ibnu Malik menjelaskan, terkait rafa'- 
nya kata ini ada tiga alasan. 


Pertama; U dijadikan bermakna tfJll , dan isim 
b% adalah kata ganti yang merujuk kepada 


bJaZ£\ , khabamya dibuang, perkiraannya; 
'Ju & ^ all $ , maksudnya tempat singgah yang 
dibentangkan adalah rumah yang disinggahi 
Nabi $1, dengan demikian Jp. sebagai khabar 
ol- 


Kedua; U sudah sempuma, sementara 
adalah isim b % , khabamya dibuang, merujuk 
pada Menurut alasan ini, khabar- 

nya makrifat sementara isim-nya nakirah, 
hanya saja nakirah yang dikhususkan dengan 
sifatnya, sehingga alasan ini mudah difahami. 

Ketiga; JjU beri'rab nashab secara lafal, 
hanya saja ditulis tanpa alif menurut dialek 
Rabi’ah, karena mereka mengganti nashab 
yang bertanwin dengan sukun. 

bjQ • Singgah di tempat tersebut. 


£LL\ : Mudah bagi beliau untuk pulang 
menuju Madinah, agar perjalanan orang 
yang lamban dan sedang sama saja, sehingga 
mereka semua berm al am, kemudian bangun 
pada waktu sahur, lalu sama-sama kembali 
ke Madinah. 

: Berhubungan dengan kata-kata; ilyl 


HADITS KE-826 


ijli (1 « ^ «.c> 4JJt "ATI 

4^/5 Ip di 44^111 

(ly^wll <_jL MV 4>^>-l) 


Ibnu Abbas m berkata, "Singgah Muhashab 
bukanlah apa-apa (bukan termasuk manasik 
haji yang harus dikerjakan). la hanya tempat 
Rasulullah singgah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ho//" (25), Bab: Al- 
Muhashab (147)) 


Penjelasan 

4 4 . y ell : Singgah di padang luas. 

: Dari urusan manasik-manasik yang 
harus dikeijakan. 

£ US) : Untuk istirahat setelah majahari 
condong ke barat, lalu beliau shajat Zhuhur 
dan Ashar, Maghrib dan Isya’ di tempat 
tersebut pada malam keempatbelas. 


HADITS KJE-827 

■r.s *• ' f > • ^ 

J jg p\ & P6 Al *p\ 


488 



'^P‘ Iji- 

eUSj eU> ^ >*Jl £ IpUJ 

’££’ &J (5^^ <jj* ^ 5' 

Sj H of M-i&Jt ^ jf «-i&ii 

■»?«*.» 

f**y 

<U)t j^-o Jj^}5 <— >U 1# :jyA-l i_jbS” fo .'(^ O^i-i) 

(Jt^ |Ju^ 


Abu Hurairah m berkata, "Sehari setelah hari 
Nahr ketika masih di Mina, Nabi berkata: 

'Besok kita akan singgah di tempat 
peristirahatan Bani Kinanah saat mereka 
saling bersumpah setia di atas kekafiran.' 

Tempat yang dimaksud adalah Al-Muhashab. 
Yang demikian itu karena suku Quraisy 
dan Kinanah saling berjanji terhadap Bani 
Abdul Mutthalib atau Bani Al-Mutthalib 
untuk tidak menikah dan tidak berjual beli 
dengan mereka hingga mereka (Bani Abdul 
Mutthalib) menyerahkan Nabi £g kepada 
mereka (suku Quraisy dan Kinanah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: 
Kedatangan Nabi di Mekah (45)) 

Penjelasan 

jlSl & : Antara shubuh hingga matahari terbit. 

: Beliau bersabda pada pagi hari di hari 
Nahar saat beliau berada di Mina. 

\j&. : Maksud besok di sini adalah tanggal 
13 Dzulhijjah, karena pada hari itu beliau 
singgah di padang luas, kata ghadd disebut 
secara majaz, seperti halnya amsi juga 
disebut untuk kemarin secara mutlak, jika 
tidak demikian, tentu hari kedua ‘idul adha 
adalah hari esok secara hakiki, namun bukan 
ini yang dimaksud. 


: yaitu di sana, fcftai/adalah bagian 
bawah gunung di atas aliran air, inilah yang 
dimaksud sebagai padang luas. 

: Saling bersumpah. 

cJfcl : Menurut qiyas seharusnya \y2i&, namun 
yang dimaksudkan adalah bentuk tunggal 
mu'annats karena mereka rombongan. 

Vj : Tidak berjual-beli dengan mereka. 


WAJIB BERMALAM DI MINA PADA 
MALAM-MALAM TASYRIQ, SELAIN 
PETUGAS PEMBERI AIR MINUM 

HADITS KE-828 


• 5 a 


&\ & < r s£i\ ^ # J* Ci\ 6$&-l : $ 
of j&-j *5* ^ ^ & 

(jtU-I ZAiL. i_Aj Y® :gkl *-As5" f® 


Abdullah bin Umar $81 berkata, "Al-Abbas bin 
Abdil Mutthalib meminta izin kepada Nabi 
jgjj untuk bermalam di Mekah pada malam- 
malam Mina”, karena ia bertugas memberi 
air minum kepada para jamaah haji. Nabi 
pun mengizinkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Memberi 
minum orang yang menunaikan haji (75)) 

Penjelasan 

& : Malam sebelas, duabelas, dan 

tigabelas Dzulhijjah 

: Yaitu karena tugas memberi 
minum para jamaah haji. 


29 Yakni malam 11, 12, dan 13 (Shahth Al-Bukhiri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


489 



MENYEDEKAHKAN DAGING, KULIT, 
DAN PAKAIAN HEWAN HADYU 
(KURBAN) 


HADITS KE-829 


(S&J -Af^ 

Mi 05 <*ji* jp pu ol i?i fLj *2* 


d ^ yj tfSu-j usjiij i+iji t# ijjj 


-ti J- • •> 




OjJl£ <— > 1* \T\ :jyA-l <_jkS* To 4>-^>.i) 


Diriwayatkan dari Ali m bahwa Nabi ^ 
menyuruhnya mengurusi unta-untanya 
dan membagi-bagikan semua daging 
kurban, kulitnya dan pelananya, serta tidak 
memberikan apa pun dari hewan kurban itu 
kepada tukang jagalnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Bersedekah dengan kulit hewan kurban (121)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (35), Bab: 
Menyembelih unta yang terikat (118)) 

Penjelasan 

&Z : Menderumkan unta beliau. 
l^Lut : Bangunkanlah dia. 

\2& : Mashdar bermakna qa'imah, yaitu 
terikat, artinya bangunanlah unta tersebut 
seukuran dia berdiri, lalu ikatlah kemudian 
sembeiihlah. Pendapat lain menyatakan, 
ib’atsha artinya dirikanlah dia, dengan 
demikian qiyaman beri’rab nashab sebagai 
mashdar. 

ili : Nashab karena ‘amil tersembunyi sebagai 
maful bih, perkiraannya demikian; \i> 
atautHO£ai. 


SUNAH MENGIRIM HADYU KE 
TANAH SUCI, MENGIKATNYA DAN 
MENGALUNGINYA 


MENYEMBELIH UNTA DALAM POSISI 
BERDIRI DAN TERIKAT 

HADITS KE-830 

jl ffl \$*Zs -at* 

UC5 isjjj £UI oi Jc. 

AUi { A J Uo eJuJLo 
(jj—i* \\A :jysLl to A»-^i-l) 


HADITS KE-831 
A. 


cJia :cJ\J (\4lfr 4JJI (jjfj liS\p -An 

«j^j *3* 4A)l Ji 54JI 

US ililiifj ttjjj 

-si 

aje-t 

jllj vjbT r° :j *>^1) 

(fjMpiiiJU'' 


Ibnu Umar m mendatangi seseorang yang 
tengah membaringkan unta yang akan 
disembelihnya seraya berkata, "Posisikan ia 
dalam keadaan berdiri dan terikat, karena 
demikianlah sunah Muhammad $§." 


Aisyah <& berkata, "Aku mengikatkan 
kalung pada hewan kurban Nabi dengan 
tanganku sendiri, lalu beliau mengikatnya, 
manandainya dan menyembelihnya. Maka 
apa-apa yang diharamkan (ketika haji) 
setelah itu menjadi halal baginya." 


490 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang memberi syiar dan mengalungkan 
sesuatu pada binatang kurban di Dzul 
Hulaifah kemudian berihram (106)) 

Penjelasan 

oJii : Dari kata fataltu al-habl, artinya aku 
memintal tali. 

iiSii : jamak qiladah maksudnya tali-tali yang 
dipintal atau benda lain yang diikatkan pada 
leher hewan kurban sebagai tanda, sehingga 
tidakdiusik. 

: Mengalungkan kalung di leher hewan- 
hewan kurban. 

IS/Litj : Asy'artu al-badanah isy'aran, artinya 
saya menggores punuknya hingga darahnya 
sedikit mengalir, sehingga diketahui unta 
tersebut adalah hewan kurban, hewan kurban 
ini disebut sya’irah. 

: Dari kata ahdaytu al-hadya Hal haram, 
artinya aku menggiring hewan kurban ke 
tanah haram. 


HADITS KE-832 
«■» 

oW*- O' -Ar? 

^ : J15 # fill lift j| 

3*3 d* 0^' jp U 

US' : liSlc- cJlil AjIa 

4ii <&' jji 3 j$I i£is5 uf 

*3®. ail J-i ail jjij toS £5 jaUj 

‘l" •T^ .. I «'*<' I*" ^ w A * -» I ^ 

‘r^ 

cjauj jiii 

•* ’"u -J S' 

(•ju, ii i_»Vj v-jbS" to :j 


Ziyad bin Abu Sufyan menuiis surat kepada 
Aisyah ®, bahwa Abdullah bin Abbas m 
berkata, "Barang siapa membawa hewan 
kurban maka haram baginya apa yang 
diharamkan bagi orang yang berhaji hingga 
ia menyembelih hewan kurbannya." 

Maka Aisyah ® berkata, "Bukan seperti 
yang dikatakan Ibnu Abbas v&. Sebab, aku 
sendiri telah mengikatkan kalung (sebagai 
tanda) pada hewan kurban Rasulullah jg 
dengan tanganku sendiri, lalu Rasulullah ^ 
mengikatnya dengan tangan beliau lalu 
mengirimnya bersama ayahku. Dan tidak 
ada yang diharamkan bagi Rasulullah jg; 
sesuatu yang Allah halalkan hingga hewan 
kurbannya disembelih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Menggantungkan gantungan dengan 
tangannya (1 09)) 


BOLEH MENAIK1 BINATANG HADYU 
JIKA DIPERLUKAN 


HADITS KE-833 
V'r. a\\\ >s] .i ViX. - 


Jj \yij 5' 4JJI -ATT 

** 

%Z %J Jj jduj &\ J* 4i\ 
:JV 5 l#J \ : JUS 
g\!n ajf 3i» 

(i^aJI i_jU vr 1— »tS" «j»-^-I) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ melihat seseorang sedang 
menuntun untanya. Beliau pun berkata 
kepadanya, "Naikilah onta itu." Orang itu 
menjawab, "Tapi unta ini untuk kurban." 
Beliau berkata lagi, "Naikilah unta itu." 
Orang itu kembali menjawab, "Tapi unta ini 
untuk kurban." Lalu beliau berkata, "Naikilah 


491 



HAD ITS KE-834 


unta itu, celakalah kau!" Kalimat ini beliau 
ucapkan pada ucapan yang ketiga atau 
kedua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Mengendarai hewan kurban (103)) 

Penjelasan - - - - 

bz : Badanah disebut untuk unta dan sapi, 
namun lebih tepat untuk unta, di samping 
kata ini sebagian besar digunakan untuk unta 
jika unta digunakan sebagai hewan kurban. 

: Untuk menyelisihi tradisi Jahiliyah 
yang tidak memanfaatkan sa'ibah (unta 
betina yang dibiarkan pergi kemana saja 
lantaran sesuatu nazar. seperti, jika seorang 
Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau 
perjalanan yang berat, ia biasa bernazar akan 
menjadikan untanya saibahbila maksud atau 
perjalanannya berhasil dengan selamat), 
washilah (domba betina melahirkan anak 
kembar yang terdiri dari jantan dan betina, 
maka yang jantan Ini disebut washilah, 
tidak disembelih dan diserahkan kepada 
berhala), dan ham (unta jantan yang tidak 
boleh diganggu gugat lagi, karena telah 
membuntingkan unta betina sepuluh 
kali), sebagian ulama mewajibkan untuk 
menunggangi unta karena makna ini sesuai 
tekstual perintah tersebut, namun jumhur 
mengartikan perintah ini sebagai tuntunan 
demi kebaikan dunia. 

bz $l : Hewan kurban. 

•Xllij : Nashab sebagai maful mutlak karena 
fi’il yang berasal dari makna kata yang 
wajib dibuang, maksudnya semoga Allah 
menimpakan celaka padanya. Kata-kata ini 
diucapkan kepada orang yang jatuh dalam 
kebinasaan, atau orang yang patut menerima 
ucapan seperti ini, atau kata ini bermakna 
binasa. 


S** ^ Csfej -ATI 


i » • » 






a3ju : J\S : jll <AjJb l$j! : J\l 

( jjJI ljIj Vf tjbS” ? 9:^3 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
melihat seseorang sedang menggiring 
untanya. Beliau berkata kepada nya, "Naikilah 
unta itul" Orang itu menjawab, "Unta ini untuk 
kurban." Beliau berkata lagi, "Naikilah unta 
itul" Orang itu kembali menjawab, "Unta ini 
untuk kurban." Beliau berkata lagi, "Naikilah 
unta itul" Beliau mengulang perintah hingga 
tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Mengendarai hewan kurban (103)) 


WAJIB THAWAF WADA\ TAPI 
KEWAJIBAN ITU GUGUR BAGI 
WANITA HAID 


HAD1TS KE-835 


dill 1 — Afo 



(£bjll (_»b ut ijliS’ fo :j UjUJI 

Ibnu Abbas m berkata, "Orang-orang 
diperintahkan agar hal terakhir yang mereka 
lakukan adalah thawaf (Wada' M ) di Baitullah. 
Hanya saja, wanita haid diberi keringanan 
untuk tidak melaksanakan perintah ini." 


30 Thawaf ketika akan meninggalkan Mekkah sesudah 
melaksanakan amalan-amalan haji. Thawaf wada' adalah 
amalan terakhir dalam rangkaian ibadah haji. 


492 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
terakhir (144)) 


Penjelasan 

J-I2ll>{ : Saat mereka hendak pulang. 

% l : thawaf wada’, ini menunjukkan 
thawaf wada’ wajib hukumnya bagi yang 
tidak haid dan gugur bagi wanita haid, bagi 
wanita haid yang meninggalkan thawaf ini 
tidak diwajibkan membayar dam. 


HADITS KE-836 

aJlC- 4Jdl 'gill gjj -AY^ 

\fc&\ && cJ\l VjSf cjJUj 

j\5 

•»» * 

:fJuj gk &\ 

: J\5 :ljJU3 flss u * 

JUO i\ _^L\ (_»L tv «_>bS” "V tSjUtJl 


Aisyah <j©, Istri Nabi $ % berkata kepada 
Rasulullah $£, "Wahai Rasulullah, Shafiyyah 
binti Huyay sedang haid." Rasulullah 
berkata, "Dangan-jangan ia akan menahan 
kita. Bukankah ia sudah melaksanakan 
thawaf (ifadhah 5 ’) bersama kalian?" kami 
jawab, "Ya, benar." Beliau memerintahkan, 
"(Kalau begitu) Keluarlahl" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Haid ' (2), Bab: Seorang 
wanita mengalami haid ketika Thawaf 
ifadhah (27)) 


31 Thawaf ifadhah adalah thawaf rukun yang dilaksanakan 
setelah melontar jamrah aaabah di Mina tanggal 10 
Dzulhljjah. Selama thawaf ifadhah belum dilaksanakan, 
larangan hubungan suami-istri masih tetap berlaku 


Penjelasan 

l&J : Untuk pergi meninggalkan Makkah 
menuju Madinah hingga ia suci dan haid dan 
thawaf di Baitullah. 

dills : Thawaf nikun. 

: Ya, ia thawaf ifadhah bersama kami. 

t£ji-l» : Karena thawaf wada’ gugur bagi wanita 
haid, ini namanya mengalihkan pembicaraan 
dari kata ganti ketiga ke kata ganti kedua, 
maksudnya Nabi j|£ berkata kepada Shafiyah 
secara langsung, "Pulanglah!” atau berkata 
kepada Aisyah karena dia yang memberitahu 
Nabi jg|, maksudnya; pulanglah karena dia 
(Aisyah) sama sepertimu (haid), atau Nabi H 
berkata kepada Aisyah, "Katakan kepadanya 
(Shafiyah), ‘Pulanglah!” 


HADITS KE-837 

&J :cJ\l -ATY 

• «<r >■' “ ^ 

jl3 tfL&tyZ- % U :cJUl * j&\ 

cid Ji^ ;fLj &\ 

:JV5 :£| 

(<_— i»J.I jr Yi)ll *-»b «->lsS* t® :(j (jljUtJl *»^t) 


Aisyah t© berkata, "Shafiyyah haid pada 
hari Nafar, ia pun berkata, 'Sepertinya aku 
akan menyusahkan kalian.' Nabi $£ berkata, 
'Celaka, apa ia sudah melaksanakan thawaf 
pada hari Nahr?' Seorang menjawab, 'Ya, 
sudah.' Beliau berkata, '(Kalau begitu) 
pulanglah!'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Jaian di 
pagi buta dari Muhashshab (1 03)) 

Penjelasan 

: Setelah thawaf ifadhah pada hari 

nahar. 


493 



J&l : Dari Mina. 

Q,\j\ U : Aku tidak mengira diriku. 

Sj : Untuk pulang ke Madinah karena 
menanti aku suci dan thawaf wada\ Aisyah 
mengira bahwa thawaf wada’ tidak gugur 
bagi wanita haid. 

Jii <s& : Al-Azhari menjelaskan 

dalam Tahdzibul Lughah, Abu Ubaid 
menjelaskan, makna ' aqra adalah semoga 
Allah membuatnya mandul, dan halqa 
artinya semoga Allah melukai tubuhnya 
dan membuatnya tertimpa penyakit 
di tenggorokan. Pemilik Al-Muhkam 
menjelaskan, dikatakan kepada seorang 
wanita, “Aqra halqa," artinya semoga Allah 
menyakitinya, menggunduli rambutnya, atau 
semoga tertimpa penyakit di tenggorokannya. 

‘ Aqra di sini mashdar, sama seperti kata 
da'wa. Pendapat lain menyatakan, artinya; ia 
membinasakan kaumnya karena kesialannya. 
Pendapat lain menyatakan, ' aqra artinya; 
semoga Allah membuatnya mandul, 
tidak punya anak, halqa artinya sial bagi 
keluarganya. Intinya, makna asal kata ‘aqra 
halqa adalah seperti yang kami sebut ini, 
kemudian orang Arab menggunakan kata ini 
secara luas, sehingga penggunaan kata-kata 
ini tidak dimaksudkan secara hakiki seperti 
tujuan pertama kali kata-kata ini digunakan. 
Ini sama seperti kata-kata; taribat yadaka, 
qatalahullah, ma asyja’ahu, ma asy’arahu, 
dan lainnya. Wallahu a’lam. Demikian 
penjelasan An-Nawawi. 

( £ dJlfcf : Thawaf ifadhah. 
i : Maka pulanglah. 


SUNAH MASUK KA’BAH BAGI ORANG 
YANG HAjl ATAU SELAINNYA, 
SHALAT DI DALAMNYA, DAN BERDOA 
DI SISI-SISINYA 


ft ft J Vft_^ ft ft 




-AfA 


ii^Jl Jio jjLlj djij 4JJ| ^9 4&1 

** is # oUicj jSy jjj &>CAj 

cJUi I4I9 j c- I4.alj.il 
:jvl jdlj Alt &l j* tf 

jWj O ’* 1 

(Jp Cwll tiiijj »JU£.| 

<-Aj <— AlS” A 


Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah H pernah masuk ke dalam Ka'bah 
bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Usman 
bin Thalhah Al-Hajabi kemudian pintu ditutup, 
dan beliau berada di dalamnya. Setelah 
keluar, aku bertanya kepada Bilal, "Apa yang 
dilakukan Nabi jgg di dalam?" Bilal menjawab, 
"Beliau menjadikan tiang berada di sebelah 
kiri, lalu satu di sebelah kanan dan tiga 
tiang berada di belakangnya — saat itu tiang 
Ka'bah berjumlah enam buah — kemudian 
beliau shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: Shalat 
di antara pasukan berkuda dengan tidak 
berjamaah (96)) 


Penjelasan • - - 

: Menutup pintu Ka’bah. 


494 



HADITS KE-839 


UJ : -AYA 

$ ^ fLj a 3 ^ Ai 

Oi^j i&$ &*• & j-*i fy 

4LJpl olft : Jlij ^ 

JLj <itt1 JjS uL r* :!^l^]l A :j ^jUJI a^>I) 

( J-“ c^'je! cr* 


,:« •, > • 


Ibnu Abbas ass berkata, "Ketika Nabi $g 
masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa 
di seluruh sisinya dan tidak melaksanakan 
shalat hingga beliau keluar darinya. Setelah 
keluar, beliau kemudian shalat dua rakaat di 
muka Ka'bah, lalu bersabda, 'Inilah kiblat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan jadikanlah sebagian 
maqam Ibrahim tempat shalat" (30)) 

lasan 

J3 ‘j : Bagian depan Ka’bah. 

illajl : Yang telah ditetapkan untuk dijadikan 
arah menghadap (saat shalat), sehingga tidak 
dihapus hukumnya, seperti dihapusnya 
hukum menghadap ke Baitul Maqdis. 


Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Ketika 
Rasulullah ^3 melaksanakan umrah, beliau 
thawaf di Ka'bah lalu shalat dua rakaat di 
belakang maqam Ibrahim. Beliau ditemani 
seseorang yang melindungi beliau dari 
orang-orang Quraisy." 

Lalu ada seseorang yang bertanya kepada 
Abdullah bin Abi Aufa, "Apa Rasulullah 
juga masuk ke dalam Ka'bah?" la menjawab, 
"Tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
tidak masuk Ka'bah (53)) 


MEMBONGKAR DAN MEMBANGUN 
KEMBALI KA’BAH 


HADITS KE-841 
j\3 :cJli tljlfr 4JJ1 (jjfj 

:pS ij aJU* 4))1 4U I 

jp p c4?ii JUi dUjI 

c>s*&,\ ois «fSUL» aIe 

uii. a cJfe 

* ** 

(IfiLuj i—jV, IT rc : j <^£-l) 


HADITS KE-840 


.Jjl yj -At* 

c^U JUSl .fLj 4A)I 43)1 jjij 


43)1 43)1 jj-j j5o? :j4-j tf jiS 

Ji-Ju |J 1 _*L or V 'tsS” ro : j <^*-t) 


Aisyah & berkata, Rasulullah iH berkata 
kepadaku, "Seandainya bukan karena masih 
lekatnya kaummu dengan kekufuran tentu aku 
sudah membongkar Ka'bah lalu aku bangun 
kembali di atas pondasi yang dibangun oleh 
Nabi Ibrahim Itu karena orang-orang 
Quraisy telah mengurangi bangunannya dan 
membuat sebuah pintu (di belakangnya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 


495 



— Penjelasan 

’,iSL : Saya hanya membangun seperti 

ini karena tidak ada dana untuk meneruskan 
pembangunannya. 

UU- : Pintu belakang, maksudnya 

menghadaplah ke pintu depan ini, agar 
orang-orang masuk dari depan dan keluar 
dari pintu yang ada di belakangnya. 


HAD ITS KE-842 

^i)l kjj &\ lioji -At? 

4JJ1 4A)l ^)l tjjLvj 4JJl 

gs i3 ays o? i> s fJf 4 jis fLj *5* 

U :cJui A&IjS 

V? =$ frfGil *rQ5 £ liijS sf 

jil JVSI cj&5 >£=jb eUjj oUi»- 

Col? JgJ ^j| ji) ilc 4jjl (jjfj 

4JJl { ^Q Aii \ oy*j ££ lJJb COL^V 

3j5 fLj iJi iil j-i <il jjij ^jf 

rrfGijiflPjp 


Diriwayatkan dari Aisyah ®, istri Nabi 
bahwa Rasulullah berkata kepadanya, 
"Tidakkah kamu tabu bahwa ketika kaummu 
membangun Ka'bah mereka menggesernya 
dari pondasi yang dibangun oleh Nabi 
Ibrahim $g£?" 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa 
Anda tidak mengembalikannya ke posisi 
yang dibuat Nabi Ibrahim j^{£?" Beliau 
menjawab, "Seandainya bukan karena 


kelekatan kaummu dengan kekufuran tentu 
aku sudah melakukannya." 

Abdullah m berkata, "Jika benar Aisyah 
mendengar hal ini dari Rasulullah jg, maka 
aku rasa Rasulullah tidak mengusap dua 
rukun (di Hijir Ismail), tidak lain karena Ka'bah 
belum dibangun secara sempurna di atas 
pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 

Penjelasan - 

(j^{ U : Aku kira tidak seperti itu. 

>»J-l dOS : Yaitu di dekat Hajar. 


DINDING DAN PINTU KA'BAH 

HAD ITS KE-843 

AUl cJU* :cJ 13 cliolt JLjji -Air 

:JIS jA qa\ J JSij 

eUjI Sj :JV5 c^Jl Jj (LJJ ti :cii 

?.» , <* ,S« .» ,«• J f 5 i STS 1 1 • 5 S 

: Jvd UUJ/* 4JW US :CJL9 4 J&J 1 Ojvo3 

\ji\Jlj (jJa cU jS tiUi J*9 

till* lib ctoji 5l SlJJJ 

jbjVu aj\j 55 

(biLuj d'S** cJsS* r* tSjlivJl *»p.i) 


Aisyah & berkata, "Aku bertanya kepada 
Nabi $§, apakah Hijr Isma'il masuk bagian 
dari Ka'bah?" Beliau menjawab, "Tentu." 
Aku bertanya lagi, "Lantas mengapa orang- 
orang tidak memasukkannya ke dalam 
Ka'bah?" Beliau menjawab, "Karena kaummu 


496 



kekurangan biaya." Aku bertanya lagi, "Laiu 
a pa alasan pintu Ka'bah dibuat tinggi?" 
Beliau menjawab, "Kaummu membuatnya 
seperti itu karena mereka ingin memasukkan 
siapa saja yang mereka kehendaki dan 
melarang siapa yang mereka kehendaki. 
Sekiranya bukan karena masih lekatnya 
kaummu dengan kejahiliyahan (tentu aku 
sudah melakukannya). Namun, aku khawatir 
hati mereka mengingkarinya bila aku 
memasukkan Hijir Isma'il ke dalam Ka'bah 
dan menempelkan pintunya dengan tanah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ho//" (25), Bab: 

Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 

Penjelasan 

j ii-l : Batu di dalam Hijir, batu tersebut adalah 
pondasi kuno, namun maksudnya bukan 
Hijir secara keseluruhan. 


MENGHAjIKAN ORANG LEMAH, 
TUA, SAKIT, ATAU YANG TELAH 
MENINGGAL 

HADITS KE-844 

4JJi & Cji £*J * Xs* “Alt 

4JJI <Jw*3 J-kiJl 0 ^ : 

y» oV^ai jju AJlfr 4JJI 

fijfli j~S 




•■r - 


JiJl Jl jJaiJl aJlc- 4 Ul 

jp 4AJ1 thj b\ ill 5 :oJOl «/Sl 
Si UbJb £)l cJjii 
ift>- ^ til^l^ll J& 

& 


Abdullah bin Abbas m berkata, "Suatu 
saat Al-Fadhal membonceng di belakang 
Rasulullah ig, lalu datang seorang wanita 
dari suku Khas/am. Al-Fadhal saling 
pandang dengan wanita tersebut. Hingga 
Nabi memalingkan wajah Al-Fadhal ke 
arah lain. Wanita itu lantas bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, kewajiban dari Allah untuk 
berhaji bagi hamba-hamba-Nya datang 
saat ayahku sudah tua renta dan tidak kuat 
lagi menempuh perjalanannya. Apa aku 
boleh menghajikannya?' Beliau menjawab, 
'Boleh.'" Peristiwa ini terjadi ketika haji Wada' 
(perpisahan). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Kewajiban haji dan keutamaannya (1)) 

lasan 

j dlj Jit drl : Naik di belakang 

beliau di atas hewan tunggangan. 

{JjJ. : Kata ini ghairu munsharif karena 
'alamiyah dan ta’nits, sebuah perkampungan 
dari Bajilah, salah satu kabilah Yaman. 


HADITS KE-845 


Ocl> :JlS ^llc- y JJaiJl <ioA> -Ato 

U :cJ\l c£lSjJI ft yo olyil 

•J\ cijSi g£i jjtC* jp in in 

«iL.gji of y&i* H \jJ 


« »•? 1.5 > • S » i • i »• * i- ? •>< 

jaju :Jli ol J 43 

N jyjll uL fr :Judll ukf fA A>^1) 

(ti>lj)l Jfr CJj/ Ji ■■■} 


Al-Fadhl bin Abbas as berkata, "Ada 
seorang wanita dari suku Khats'am datang 
pada tahun pelaksanaan Haji Wada.' la 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, kewajiban 


497 



haji yang Allah tetapkan buat para hamba- 
Nya sampai kepada ayahku ketika ia sudah 
berusia lanjut sehingga ia tidak lagi mampu 
menempuh perjalanannya, apakah terpenuhi 
kewajibannya bila aku menghajikannya?' 
Beliau menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburd' (28), 
Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu 
mengendarai kendaraan (23)) 

Penjelasan 

y : Apakah mencukupi. 


penjelasan - 

U Cgfis : Biarkan aku selama aku 
meninggalkan kalian tanpa memberi 
perintah atau larangan terhadap sesuatu, 
atau janganlah kalian terlalu banyak meminta 
penjelasan, karena hal itu bisa memicu 
seperti yang dialami Bani Israil kala mereka 
diperintah untuk menyembelih seekor sapi, 
mereka kemudian mempersulit, hingga 
akhimya Allah mempersulit mereka, yaitu 
sebab pertanyaan mereka. 


HAJI HANYA WAJIB SEKALI SEUMUR 
HIDUP 


WANITA HARUS PERGI BERSAMA 
MAHRAMNYA 

HADITS KE-847 


HADITS KE-846 


&Z &\ "AH 

dlift U : JV 5 tjJuy 

• f # > 1.4 o > ■»« -r 

ij>\ b|3 US* J* 

1 1- *! i*2f r 
uli W ijjld 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi g5j, 
beliau bersabda, "Biarkanlah apa yang aku 
tinggalkan untuk kalian. Orang-orang sebelum 
kalian binasa karena gemar bertanya dan 
menyelisihi nabi mereka. Karena itu, jika aku 
melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah; 
dan apabila aku perintahkan kalian dengan 
sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Mengikuti sunnah-sunnah Nabi ig (2)) 


■>S)1 (U4I& <0)1 -A tV 

* ** -* 

^1 sipjiui S : jvS <fLj 

. . -- 

j*o2i - j i_j\j t :»^Ld)t^wuu i_jbS” \A : j 

(s’iLJI 


Ibnu Umar m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Seorang wanita tidak 
boleh bepergian menempuh perjalanan tiga 
hari, kecuali bersama mahramnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Berapa jarak perjalanan yang 
boleh mengqashar shalat (4)) 

- Penjelasan-- 

£ Slj : Mahram adalah orang yang tidak 
halal untuk dinikahi. 


498 



HADITS KE-848 

5 >>° - J-.f f.S • 

£4£***** ^jl :J\J (Xo«i £)l t£oa^> -AlA 
< ^Ju9s£>(l *fLj aJiG- 4Jdl 4Jdl Jjlj 

#££ •jS-** j|US Si ji :£gl&Tj 
Slj fjj£- ji jl l^jj 
t(JOjxw>j a^u*J# AiS^i (Jl 

^ai^ll o^buJsj 
(»l_jJI uL n :A.«all *lj>- ljUS* (A 


Abu Sa'id berkata, "Aku mendengar empat 
perkara dari Rasulullah Perkara-perkara itu 
menakjubkanku, yaitu seorang wanita tidak 
boleh bepergian selama perjalanan dua hari 
kecuali bersama suaminya atau mahramnya; 
dan jangan susah payah menempuh 
perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga 
masjid: Masjidil Haram, Masjidku (masjid 
Nabawi), dan Masjidil Aqsha." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Denda berburi /' (28), 
Bab: Haji para wanita (26)) 

Penjelasan 

: membuatku kagum, ini namanya 
menghubungkan sesuatu pada padanan 
kata, seperti firman Allah ss& berikut, 
"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku 
mengadukan kesusahan dan kesedihanku." 
(YQsuf: 86) 


j * oa > | »£s» j >->L l ii^Lall jWi2 v~>hS* \A (jTjlAi-Ji 4j>yi.t) 

Abu Hurairah m berkata, "Nabi ^ bersabda: 
'Seorang wanita yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan 
mengadakan perjalanan selama sehari 
semalam tanpa didampingi mahramnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Berapa jarak perjalanan yang 
boleh mengqashar shalat (4)) 

Penjelasan 

tyj». tjii J-1J : Seorang lelaki memiliki ikatan 
ke-mahram-an dengan seorang wanita 
karena nasab atau yang lain. 


HADITS KE-850 


>-* ji 




Ail Aul (&?J Omi* #1 _ A°* 

&*■ & jil jjij C JCB f £ 




»- lyjjTl M #1 ; j (jTjUdl A»-ji-l) 

(J>1> 


HADITS KE-849 

jll :Jll <<U£- 4JJ| (jffj oJjJjb £jy| -AiA 

jfcy As ^ ^ fc & 

tr**J (jji ji^f-Sll 4jJb 

Z- • > 

4*^ 


Diriwayatkan dari ibnu Abbas m bahwa ia 
mendengar Nabi bersabda: 

"Jangan sekali-kali seorang lelaki berduaan 
dengan seorang wanita; dan jangan sekali- 
kali seorang wanita bepergian kecuali 
bersama mahramnya." 

Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya ditugaskan dalam 


499 



sebuah peperangan sementara istriku pergi 
menunaikan haji." Maka beliau bersabda, 
"Pergi, dan temani istrimu menunaikan 
ibadah haji." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad' (56), Bab: 
Seseorang terdaftar dalam pasukan perang, 
kemudian istrinya keluar untuk naik haji (140)) 

Penjelasan 

fjie- : karena nasab atau yang lain, atau 
suaminya agar si wanita memastikan 
keamanan dirinya. 

: Aku mencatatkan nama di sana, 
berasal dari kata iktataba ar-rajulu, artinya 
seseorang mencatatkan namanya di buku 
sultan. 


WIRID YANG DIBACA SETELAH 
KEMBALI DARI HA|I 

HADITS KE-851 

•UjiA &\ ^ ^ -A©^ 

Jil <fhj *3* iiii 4ii o' 

# ‘■ir- Jp Jf ^ jl j' jj* & 
&\ fi <o£J=u &3S ^1 

j? £ j*j i j «SJL3| SS 4 S o^j 

OJ^jl j»jAj toJufr cdJlCj 4JJi Jjutf 

'I* - 

iljl lil <_Aj ®C A* : j UJjliJl A^.ji-1) 

(^-j jt IJa- 


suatu peperangan, haji, atau umrah, beliau 
bertakbir tiga kali setiap melewati dataran 
tinggi lalu berdoa: 

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya segala kerajaan dan pujian, dan 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kita 
kembali, sebagai hamba yang bertobat, 
beribadah, sujud untuk Rabb kita dan memuji- 
Nya. Allah Mahabenar dengan janji-Nya, 
menolong hamba-Nya dan menghancurkan 
musuh-musuh-Nya sendirian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-doa" (80), Bab: Doa 
ketika ingin berpergian dan kembali (52)) 

- Penjelasan 

j!> : Kembali. 

: Tempat tinggi. 

Jjjy p : Selepas bertakbir kala beliau berada di 
tempat tinggi, atau setelahnya. 

: Kita kembali kepada Allah. 

\2£ : Berkaitan dengan oj^ atau 3 jlAZ. atau 
keduanya, atau tiga hal sebelumnya, atau 
empat hal sebagai perselisihan. 


SINGGAH DAN SHALAT DI DZUL 
HULAIFAH SEPULANG DARI HAJI 
ATAU UMRAH 


HADITS KE-852 

iTTil -vJ." ''i . ! A 


. # ^ ^ • mi. | • A • ^ 

4JJI £)} -A©? 

g i^iu £ui fLj &\ 4jj\ 5? 



jjj Jut bjJk» i— >_U M :^Ll ljIiS" Co <s-^i-t) 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan 
bahwa apabila Rasulullah $5 kembali dari 


500 



Abdullah bln Umar 5© meriwayatkan, 
bahwa Rasulullah ^ menambatkan hewan 
tunggangannya di Bathha' yang berlokasi di 
Dzul Hulaifah, lalu beliau shalat dl situ. Dan 
Abdullah bin Umar juga berbuat demikian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Telah 
bercerita kepda kami Abdullah bin Yusuf 
(14)) 

Penjelasan 

: menderumkan hewan tunggangan. 


HADITS KE-853 


f _ jt, - „ - • A , * " * ° - 

<5^ 3j a»I j 4*Xc> 4331 

4<jC (Illj a) Jj <(5£lj}l jlLj 3uJiiU 

03j (Xlilc. (^jja J\J) 

4JJl Juifi 5^ JjjJl jtCuJU 

•*T *- ji . ^ ^ A * | ^ *'<*' j 

A JLfi 4JJ1 4AJ1 *£$£2 

jl— I jAj <fLj 

iiUi # 4a— j £>>Jl 

«Ull dji <— Aj NT v- »VsS" fo <*-^»-l) 

( dlj j— ll jJl-j 


lembah. Letaknya berada di tengah-tengah 
antara mereka dan jalan yang mereka lalui." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Hadits 
Nabi %: "Al-Aqiq adalah lembah yang 
diberkahi"( 16)) 


- Penjelasan 

£ : Ta'ris artinya turun dari kendaraan 
pada akhir malam bagi musafir untuk 
turun dan istirahat, minhu \ arrasa yu’arrisu 
ta'risan artinya di tempat itulah dia istirahat, 
mu'arras adalah tempat untuk istirahat, 
untuk itu Dzulhijjah disebut mu’arras, karena 
di tempat ini Nabi jjg shalat shubuh, setelah 
itu pulang. 

£*$1 jUL : Yaitu lembah Aqiq. 

£UiSi : Tempat menderumkan hewan 

tunggangan. 

: menuju. 

: Di antara orang-orang yang istirahat di 
akhir malam. 

JLy : Di tengah-tengah antara perut lembah 
dan jalan, wasath sebagai khabar ketiga atau 
badal. 


ORANG MUSYRIK TIDAK BOLEH HAJI 
DAN ORANG TIDAK BOLEH THAWAF 
DI BAITULLAH DENGAN TELANJANG 


Abdullah bin Umar S© berkata, Ketika singgah 
untuk beristirahat di Dzul Hulaifah di tengah 
lembah, Nabi diberitahu, "Sesungguhnya 
kamu sekarang sedang berada di Bathha' 
yang diberkahi." 

Musa bin Uqbah, salah seorang perawi 
hadits ini berkata, "Salim membawa kami 
istirahat di tempat singgahnya Abdullah 
ketika sedang mencari tempat singgah yang 
tepat untuk peristirahatan Rasulullah yaitu 
masjid bagian bawah yang ada di tengah 


uU.fi. 4JJI (jjfj JjJUaJI ji=aJ {J,\ UoJj>- -Aet 


HADITS KE-854 

• . * * • 


fill Q&j J=^. $ Oi j* Q 0* 

443 1 JjJoJ tfeifi. \j>\ -A AjkiU 3 4jt*J uUfi- 

< J&\ ££ jli aIIp 


501 



Cwll ijjlu * 5 / uL "W :^Ll ul^ 4 >j>t) 

(«i)/^ X) O^O 6, 


Abu Hurairah as meriwayatkan, bahwa 
Abu Bakar Ash-Shiddiq mengutusnya untuk 
ikut dalam suatu rombongan haji yang 
dipimpinnya sebelum haji Wada' untuk 
mengumumkan kepada orang banyak pada 
hari Nahr; bahwa mulai tahun depan, tidak 
boleh seorang musyrik pun melaksanakan 
haji dan tidak boleh seorang pun thawaf di 
Ka'bah dengan telanjang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang telanjang tidak boleh berthawaf dan 
orang musyrik tidak boleh berhaji (67)) 

Penjelasan 

: Menjadikannya sebagai amir. 

C 3 : Sekelompok lelaki beijumlah kurang 
dari sepuluh orang, pendapat lain menyebut 
hingga empatpuluh orang, tanpa adanya 
seorang wanita pun di antara mereka. 

oiji : Memberitahu. 


KEUTAMAAN HAJI, UMRAH, DAN 
HARI ARAFAH 

HAD ITS KE -855 


Jj-oj O' 4 JJI “A®® 


rij* 3.' 

Vj^\ jl :JV5 &\ 4)1 

% a jjjP « SjiS? 

Hit 

(l+Liij 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Umrah dan umrah 
berikutnya menjadi penghapus dosa antara 
keduanya dan haji mabrur tidak memiliki 
balasan selain surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: 
Kewajiban umrah dan keutamaannya (1)) 


Penjelasan- 

jjlijl jj Vj l£jt : Ibnu At-Tin menjelaskan, 
kemungkinan semakna dengan firman 
Allah & , “ Dan jangan kamu makan harta 
mereka bersama hartamu.” (An-Nisl': 2) Dan 
firman-Nya, " Siapakah yang akan menjadi 
penolong-penolongku untuk (menegakkan 
agama) Allah?' (Ali ‘Imran: 52). 

UJ& U) Sjllf : Menghapus dosa-dosa di antara 
keduanya, kecuali dosa-dosa besar. Menurut 
tekstual, umrah pertama-lah yang menghapus 
dosa-dosa, karena umrah tersebut yang 
dikabarkan sebagai penghapus dosa-dosa. 
Namun secara makna, umrah kedua-lah yang 
menghapus dosa-dosa sebelumnya, hingga 
umrah berikutnya, karena penghapusan dosa 
sebelum dosa terjadi, tentu menyalahi zhahir. 

£jd\ ^-\j : Haji yang tidak dicampuri dosa, 
atau haji yang diterima, yang tidak ada riya’, 
sum’ah, kata-kata kotor, ataupun keji. 


HAD 1 TS KE -856 


:j\3 4)1 Sjjji -A®*\ 

lift 4)1 Ji4)l ijLj jll 

4 »al AjJJj U 5 JmjU jOj lUjJ | 0 l 3 CuJI 
^ti) J\ju <dji Jji i— iL ^ tV :j <>^>l) 

((^j 


502 



Abu Hurairah && berkata, "Rasulullah % 
bersabda: 

'Barang siapa menunaikan haji di Baitullah, 
kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak 
berbuat fasiq, maka ia kembali seperti saat 
dilahirkan oleh ibunya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Maka tidak 
boleh berkata kotor " (9)) 


TINGGAL SEMENTARA DI MEKAH 
DAN MEWARISKAN RUMAH 


SETELAH HAJI DAN UMRAH, BOLEH 
TINGGAL DI MEKAH TIDAK LEBIH 
DARI TIGA HARI 


HAD ITS KE-858 

j \3 :Jli $}UJt -AoA 

2A5 Al ^ Al ijLj 

■i 

(aSL-S «U ai Jju 


HAD ITS KE-857 


, > 

4jl 41)1 Juj jV - A#V 

: JUi 3 jIS ^ JjU jj! 4JJl \j : J15 

Ajj jj- 5 j' jij 

?3 ^ 

gti* 55 ti? u$t 

jjj vioj_j3 vjIj tt obS" To 


Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ®k, ia 
berkata, "Wahai Rasulullah, di mana Anda 
akan tinggal di Mekah ini?" 

Beliau berkata, "Apakah Aqil meninggalkan 
rumah yang luas atau rumah-rumah?" 

Aqil dan Thalib mendapatkan warisan dari 
Abu Thalib, sementara Da'far dan Ali m 
tidak mendapat warisan sedikit pun karena 
keduanya adalah Muslim, sedang Aqil dan 
Thalib kafir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Menginap di rumah-rumah Mekah, menjual, 
dan membelinya (44)) 


Ala' bin Al-Hadhrami berkata, "Rasulullah 
31 bersabda, 'Tiga hari bagi muhajir 
(pengunjung) setelah selesai menunaikan 
ibadah haji.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlat terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab: Orang-orang 
Muhajirin tinggal di Mekah setelah selesai 
melaksanakan manasik haji (47)) 


HARAM BERBURU DAN MEMOTONG 
PEPOHONAN DI MEKAH, SERTA 
MENGAMBIL BARANG TEMUAN 
KECUALI UNTUK DIUMUMKAN 


HAD ITS KE-859 


<UJl ^!)l Jil : J\l tjALfr ^jjl Coai -A6«\ 

JySaJj 3 yn* Si £csi\ j»j j tjJu/j aJ lC- 

& lift IS13 «S!ij 

f !> jij 5 ol^Ji JU j£ Ai 

j\is3i j3 a!j 3 <&Qii $ jj At 

J43 tji^J 

1^4 S .^ait {£ j» Ai f 5 ^ 


503 



4i> & j 4& Vs 


f^Si y>Vi\ \ it jjij U ^£4 j\J 


>^»^:J«:J«rt3ba3 

J\s2]t Jit 'll l-Aj V :.u*a)l t\y? (-AiS" f A ijljliiJI <»-^i-i) 

(<£w 


Ibnu Abbas as; berkata, "Pada Fathu Mekah 
Nabi $§ bersabda: 

Tidak ada lagi hijrah, tapi yang ada jihad dan 
niat. Oleh karena itu, jika kalian diperintahkan 
berangkat perang maka berangkatlah. 
Sesungguhnya negeri ini telah Allah sucikan 
sejak hari penciptaan langit dan bumi. la 
akan terus suci dengan pensucian dari Allah 
hingga hari Kiamat sehingga tidak dibolehkan 
perang di dalamnya bagi seorang pun 
sebelum aku dan tidak dihalalkan pula 
bagiku kecuali sesaat dalam suatu hari. 

la suci dengan pensucian dari Allah itu 
hingga hari Kiamat. Pepohonannya tidak 
boleh ditebang, buruannya tidak boleh 
diburu, hewan dan barang temuannya tidak 
boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin 
mengumumkannya, serta rumputnya tidak 
boleh dipotong.'" 

Al-Abbas as berkata, "Wahai Rasulullah, 
kecuali pohon idzkhir, karena ia berguna 
untuk wewangian tukang besi dan rumah- 
rumah mereka." la berkata, maka beliau 
bersabda, "Ya, kecuali pohon idzkhir" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburi /' (28), 
Bab: Tidak dihalalkan berperang di Mekah 
(10)) 


penjeiasan 

VJpa S : Tidak ada hijrah yang wajib dari 
Makkah ke Madinah setelah penaklukan 
Makkah karena sudah menjadi Darul Islam. 


kg Slif \j : Jihad memerangi orang-orang 
kafir dan niat baik untuk melakukan amal 
baik dimana dengan kedua ini akan diraih 
banyak sekali keutamaan yang ada dalam 
makna hijrah yang sebelumnya diwajibkan. 
Ath-Thaibi menjelaskan dalam Syarhul 
Misykdt, sabda beliau, "Tetapi jihad dan 
niat,” dihubungkan pada tempat Y , artinya; 
hijrah meninggalkan kampung halaman, 
baik hijrah ke Madinah demi menyelamatkan 
diri dari orang-orang kafir dan membela 
Rasulullah jg|, berjihad di jalan Allah, atau 
berhijrah untuk meraih berbagai keutamaan, 
seperti menuntut ilmu, hijrah pertama 
(dari Makkah ke Madinah) sudah terputus, 
sementara dua jenis hijrah berikumya masih 
berlaku, maka manfaatkan keduanya, jangan 
sampai ketinggalan. 

\£&\ » iSj : Ketika imam mengajak 

kalian pergi berperang, maka pergilah untuk 
berperang. 

iiil : tanpa menyebut kata ganti ha', 
aslinya; Jlil &J~. 

: Karena kesucian Allah. 

^ jll : Berperang tidak dihalalkan untukku 
di Makkah. Ini bukan dalil bahwa Nabi 3$i 
berperang dan merebut Makkah secara 
paksa, karena halalnya sesuatu tidak 
mengharuskan sesuatu tersebut terjadi. Al- 
Mawardi menyatakan seperti yang dinukil 
An-Nawawi darinya dalam Syarh Muslim, 
di antara keistimewaan tanah Haram; 
para penduduknya yang membangkang 
tidak boleh diperangi. Sebagian fuqaha 
menyatakan, haram memerangi mereka, 
tapi mereka ini ditekan hingga kembali 
patuh dan termasuk dalam hukum orang- 
orang adil. Jumhur ulama berpendapat, 
mereka diperangi karena pembangkangan 
jika memang tidak cara lain untuk membuat 
mereka meninggalkan sikap membangkang 
selain dengan perang, karena memerangi 


504 



para pembangkang adalah termasuk hak 
Allah yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, 
menjaga hak-hak Allah di tan ah Haram lebih 
utama dari pada disia-siakan. An-Nawawi 
menyatakan, pendapat terakhir ini benar. 

ml S : Tidak dipotong atau ditebang. 

: Duri saja tidak boleh dipotong, apalagi 
pohon, meski duri-duri yang mengganggu 
boleh dipotong, diqiyaskan pada hewan- 
hewan yang mengganggu. 

Jili Vj : Secara tegas mengharamkan 
menggusahhewanburuandanmenyingkirkan 
hewan tersebut dari tempatnya. 

i££lS && Hj : Makna hadits; barang 
hilang di tanah Haram tidak halal bagi orang 
yang bermaksud untuk mengumumkannya 
selama setahun setelah itu ia miliki barang 
tersebut seperti halnya di tempat-tempat 
lain, bahkan tidak halal bagi orang yang 
mengumumkannya untuk selamanya 
ataupun memilikinya. 

U&i jsS* % : Tanaman-tanamannya yang 
masih hidup tidak boleh dicabut. 

: Tanaman familiar yang beraroma 
harum, tanaman alfa-nya Makkah. 

•jdaj : Untuk para pandai besi mereka, atau 
qain adalah setiap pengrajin yang membuat 
barang sendiri. Makna hadits; dibutuhkan 
pengrajin untuk menyalakan api. 

: Untuk atap-atap rumah mereka, 
diletakkan di atas kayu, atau untuk perapian 
seperti tanaman alfa. Sabda beliau, y£}\ Sj, 
pengecualian sebagian dari keseluruhan 
karena idkhir termasuk tanaman-tanaman 
yang boleh dicabut. 


HADITS KE-860 


^ jj+*i Jv3 <Ol “A"* 


+ + . * ^ A 


1 Qgi tjA JLxJI 

J % 4A31 X? Mg fksJ 

f3j 51 :J\I j»j tillfr 

OfiS VS vl3l 


? o' f * i *♦ £ o' ■? I o' • ^ ’T * - . (j." | < n't , • • f 

«o I 4 J Juoju ij cLO jl 

fLj * 3 * &\ 4*1 cjpj J&J 

Oilj pJj Oil 15 4Ail 51 IjJjii (I 4 I 3 

oSlfr 13 <jl^j 5il HjIJ «l£sd 

* « " *' «• * 

JJblJL)! j^Jl 

U1 :JlS JV3 U ^o\a)1 

p* gtfSj ^ 5 ^ flif 

SfcfiMj 

-U»LsJI pJuJt wjL TV IjJlkJI T 


Abu Syuraih berkata kepada Amru bin Sa'id 
saat ia mengutus rombongan ke Mekah, 
"Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan 
satu sabda Nabi % yang pernah beliau 
sampaikan dalam khutbahnya saat Fathu 
Mekah. Kedua telingaku mendengarnya, 
hatiku merasakannya dan kedua mataku 
melihatnya, beliau memuji Allah dan 
mensucikan Allah seraya bersabda: 

'Sungguh, Allah telah mensucikan Mekah 
dan orang-orang (Musyrikin Mekah) tidak 
mensucikannya. Maka tidak halal bagi 
setiap orang yang beriman kepada Allah 
dan hari Akhir untuk menumpahkan darah 
di dalamnya, dan tidak boleh mencabut 
pepohonan di dalamnya. Dika seseorang 
minta keringanan karena peperangan 
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah $£ di 


505 



dalamnya maka katakanlah bahwa Allah 
Ta'ala hanya mengizinkan Rasul-Nya dan 
tidak mengizinkan kalian. Allah Ta'ala telah 
mengizinkanku pada satu saat di siang hari. 
Kemudian, hari ini kesuciannya dikembalikan 
sebagaimana sebelumnya. Maka hendaklah 
yang hadir menyampaikan kepada yang 
tidak hadir.'" 

Abu Syuraij ditanya, "Apa yang dikatakan 
Amru?" la berkata, "Aku lebih mengetahui 
daripada kamu, wahai Abu Syuraij, beliau 
tidakakan melindungi orangyang bermaksiat, 
orang yang menumpahkan darah, dan orang 
yang mencuri." 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmtf (3), Bab: Orang 
yang hadir menyampaikan ilmu kepada 
orang yang tidak hadir (37)) 

Penjelasan 

Uo l*. (iU15 of : Safak artinya menumpahkan 
darah, maksudnya membunuh. Al-Qasthalanl 
menjelaskan, terkait pembunuhan dan 
melaksanakan hudud, diriwayatkan 
dari Asy-Syafi’i dan Malik, hukum tan ah 
Haram sama seperti tempat-tempat lain, 
hudud dilaksanakan di sana, hukum qisas 
dilaksanakan di sana, baik kejahatan 
pembunuhannya dilakukan di tanah Haram 
ataupun di tanah halal kemudian si pelaku 
berlindung ke tanah Haram, karena pelaku 
maksiat telah merusak kesucian dirinya 
sendiri, sehingga ia telah membatalkan 
jaminan am an dari Allah. 

S : Tidak dipotong dengan mi’dhad, alat 
pemotong seperti kapak. 

ii-f $ : Artinya, jika seseorang berkata, 
"Meninggalkan peperangan adalah azimah 
sementara peperangan adalah rukhsah yang 
dilakukan jika diperlukan.” 

isM. : Yaitu dari terbitnya matahari 
hingga ashar. 

il" Si : Tidak dilindungi. 


CJc . : Untuk menegakkan hak padanya. 

pi. ijlSSlj : Seorang pembunuh yang berlindung 
ke tanah haram karena takut hukum had 
ditegakkan kepadanya. 

%% tjlS '% : Yaitu karena pencurian, makna 
aslinya adalah mencuri unta, dan disebut 
untuk setiap pengkhianatan (pencurian). 


HAD1TS KE-861 

ui :J\S <4JLfr <Udl # jijb _ A^\ 

«a & jjLlj dJlc- Jp iiil 

Si p jfe 4ili JUMf ^iSJl & fi 

« j^5i &\ 

0\j 5^ -pH ^ 0^1^13 

A fe 015 ytf # 4^5 

% jas % m «, 

JU3 Jui Si up Si & 

.> Wi :jdlj *3* &\ <&i JUl 

&\ & Jji jul 4in jjSj u 4 

i i 

ILa} lJLS' i_»\j V rZkiDl t_»l zS to : j 

(iCjfct 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika Allah 
membukakan kemenangan bagi Rasul- 
Nya atas Kota Mekah, beliau berdiri di 
hadapan manusia. Beliau memuji Allah dan 
mensucikan-Nya kemudian bersabda: 


506 



'Sungguh, Allah telah menahan gajah untuk 
masuk Mekah dan memberikan kekuasaan 
kepada Rasul-Nya dan kaum Mukminin. 
Di tanah Mekah ini tidak dihalalkan bagi 
seorang pun sebelumku, dan sungguh ia 
dihalalkan buatku pada suatu masa di suatu 
hari dan juga tidak dihalalkan bagi seseorang 
setelahaku. 

Maka binatang buruannya tidak boleh diburu, 
durinya tidak boleh dipotong, dan barang 
temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk 
diumumkan dan dicari pemillknya. Barang 
siapa dibunuh di dalamnya, keluarganya 
punya dua pilihan: meminta tebusan atau 
menuntut balas dan keluarga korban/ 

Al-Abbas berkata, 'Kecuali pohon idzkhir, 
karena pohon itu kami gunakan sebagai 
wewangian di kuburan kami dan di rumah 
kami.' Maka Rasulullah |j§ bersabda, 'Ya, 
kecuali pohon idzkhir ;' Lalu Abu Syah, seorang 
penduduk Yaman, berdiri dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, tuliskan keterangan itu 
untukkul' Rasulullah berkata, 'Tuliskan 
untuk Abu SyahT" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Barang temuarf' (45), 
Bab: Bagaimana mengumumkan barang 
temuan miiik penduduk Mekah (7)) 

- - • Penjelasan — 

j\£ Jc-U. : Saat penaklukan. 

S : Tidak boleh bagi yang berihram 
ataupun yang tidak berihram. 

Slj : Tidak dipotong. 

: Barang hilang di sana. 

xiiiJ : Orang yang mengumumkan barang 
hilang tersebut dan menjaganya untuk 
pemiliknya, bukan memilikinya, sama seperti 
barang-barang hilang lain di tempat-tempat 
lain. 

«!>' : diberi fidyah. 

Zsl it : Menghukum qisas. 


Uj^iJ il«t : Kami gunakan untuk menutup 
celah-celah liang lahad di antara batu-batu 
batu. 

: Kami letakkan di atas kayu-kayu atap 
rumah. 


BOLEH MASUK MEKAH 
TANPA IHRAM 


HAD ITS KE-862 


a * • - 


-At? 


51 <*•*. &\ & euu ^ ja 
g&l jilft J>>5 4Jdl ^9 AJJl jjJoj 

5} Jvfi Jfc fcjS OH .jsy 1 J; js 

0JJL13I jVLuU jJu c u #1 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg memasuki Mekah pada Fathu 
Mekah dengan mengenakan pelindung 
kepala terbuat dari besi. Ketika beliau 
melepaskannya, seseorang datang lalu 
berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal sedang 
berlindung di balik kain penutup Ka'bah." 
Beliau pun berkata, "Bunuhlah ia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburi/' (38), 
Bab: Masuk ke Tanah Haram dan Mekah 
dalam keadaan ihram (18)) 

--Penjelasan — 

: Pakaian pelindung yang dirajut dari 
besi seukuran kepala, atau pelindung kepala 
dari besi, atau pelindung kepala dari serangan 
senjata seperti helm. 

Ul> : Ketika Nabi melepas pelindung 
kepala. 


507 



j£i ‘J >\ : NamanyaAbduManaf, Khathal adalah 
julukannya, karena salah satu sisi jenggotnya 
Iebih pendek, ia pemah bersyair berisi celaan 
terhadap Nabi dan menyuruh budak 
wanita miliknya untuk mendendangkan syair 
tersebut 


KEUTAMAAN KOTA MADINAH, 
DOA NABI UNTUKNYA y SERTA 
KEHARAMAN MEMBURU DAN 
MENEBANG POHONNYA 


HADITS KE-863 

•Aifi 4AJl Jjj -AIT 1 

frfGil f> ^ cA>j tSj lb 

U Ji* U X* ^ ojtOj ilia 

aIIIJ ji^JI xl& 

(jjJl £_Lo i5^> i_A> or (-jUS* rt :j tSjUJl 

jJL-j aJlp <llt 


Abdullah bin Zaid as meriwayatkan dari Nabi 
3 gjj, "Nabi Ibrahim telah mengharamkan 
(mensucikan) Mekah serta berdoa untuknya; 
dan aku telah mengharamkan Madinah 
sebagaimana Ibrahim mengharamkan 
Mekah dan berdoa untuknya agar mud 
dan sha'nya (takaran dan timbangannya) 
diberkahi sebagaimana Ibrahim berdoa 
untuk Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual belt' (34), Bab: 
Barakah sha' dan mud Nabi (53)) 

- - - - Penjelasan 

feUy £ : Semoga barang-barang yang 
ditakar dengan mud dan sha* diberkahi. 


HADITS KE-864 

ibl ^ -Ati 

jJu<j aJlC’ 4jji 

&S fcte jtf ^ ^ 

„?«„ *T» >i.i - - i.i 

4jlll 4jjl 

#ii : jj; d 

.jiSiij jiiiij j$' o* <% ij*' al 

-*** ^ ^ ^ • a I 


UJl* 31 Jjjl 

t\j j i£y(z l\j\ cJ^3 -v5 c^»' ox 

^ 1^1 ^ > " I'**** •"* \ * • I '''' 

"*bj (*■> ‘{'-‘"j' 

o' 

> » ^ T ^ *t Si ; »*** .* * ^ ^ m* » «" 9 S i< 

>} jJi dUS 

i4^£f &> :jvl sjU-IsJ £ 

• i 



j&AJLa 




. # . 


Anas bin Malik as berkata, "Nabi ^ berkata 
kepada Abu Thalhah, 'Carilah satu ghulam 
(pelayan) di antara para pelayan milikmu 
untuk melayaniku selama keberangkatanku 
ke Khaibar. Abu Thalhah pun keluar dengan 
memboncengkanku di belakangnya. Saat itu 
aku masih kanak-kanak yang hampir balig. 
Aku melayani Rasuluilah g£ setiap kali beliau 
singgah dan aku sering mendengar beliau 
berdoa: 

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, 
terlilit hutang dan dari tekanan orang.' 


508 



Aku menjadi pelayan beliau hingga kami 
kembali dari Khaibar. Beliau kembali dengan 
membawa Shafiyyah binti Huyay yang 
telah dinikahinya. Aku melihat beliau 
menutupi tempat Shafiyah dengan kain, lalu 
diboncengkan di belakang beliau. Ketika 
sampai di Ash-Shahba', Nabi membuat 
makanan dari kurma dalam nampan kecil 
kemudian menyuruhku memanggil orang- 
orang untuk memakannya. 

Dan itulah permulaan Nabi M berkumpul 
dengan Shafiyyah. Kemudian kami berangkat 
lagi hingga ketika bukit Uhud telah tampak, 
beliau berkata, 'Gunung ini mencintai kita 
dan kita juga mencintainya.' Ketika telah 
mendekati Madinah,. beliau berdoa: 

Ya Allah, sungguh aku mensucikan a pa 
yang ada di antara dua bukit ini (Madinah) 
sebagaimana Ibrahim mensucikan Mekah. 

Ya Allah, berkahilah penduduk Madinah dalam 
takaran mud dan sha' mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: Al- 
Hais (jenis makanan yang terbuat dari kurma, 
tepung, dan samin) (28)) 

Penjelasan 

dfi : Suami Ummu Anas. 

: Hilangnya kemampuan, makna asli 
kata ini adalah bagian belakang segala 
sesuatu, berasal dari kata ‘ujz artinya bagian 
belakang dari sesuatu, bagian tersebut selalu 
lemah untuk melakukan apa saja, selanjutnya 
kata ini digunakan untuk kebalikannya. 

j : Berat dan tidak bergairah untuk 
melakukan sesuatu padahal ada kemampuan 
dan dorongan untuk itu. 

gjjll : Beratnya hutang hingga membuat 
orang menyimpang dari sikap lurus dan adil. 

JU-jll iic. : Ghalabah artinya penindasan. Ath- 
Thaibi menjelaskan, penindasan mungkin 
dikaitkan kepada si pelaku, maksudnya 
si pemberi hutang kepada si penghutang 


dengan memmtut pelunasan hutang 
padahal si pemilik hutang tidak punya uang 
untuk melunasi, atau dikaitkan kepada si 
penghutang itu sendiri, misalkan tidak ada 
seorang pun yang membantu untuk melunasi 
hutang-hutangnya. 

lijU- : Memilihnya di antara harta rampasan 
Khaibar. 

iSyi : Memberikan haywah padanya, haywah 
adalah kain yang dililitkan pada punuk unta 
untuk menjaga penunggangnya agar tidak 
jatuh, juga digunakan untuk sandaran agar 
nyaman. 

: Sebuah tempat di antara Khaibar dan 
Madinah. 

Uii- : Kurma yang dipisahkan dari bijinya 
kemudian ditumbuk dengan keju lalu 
dicampur dengan samin dalam bentuk 
adonan, setelah itu diditekan-tekan dengan 
tangan hingga berbentuk roti kuah, kadang 
dicampur dengan tepung. 

: Maksudnya parang. 

: Menggauli Shafiyah. 

: Satu mud memuat satu sepertiga 
rithel atau dua rithel. 

: Satu sha’ memuat empat mud. 


HAD ITS KE-865 

f5>[ ^ 

* 


509 



Ashim berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 
'Apakah Rasulullah jg telah mengharamkan 
Madinah?' Beliau menjawab, 'Benar, yaitu 
antara ini hingga itu, pohonnya tidak boleh 
ditebang. Barang siapa berbuat dosa 
(pelanggaran) di sana, maka baginya laknat 
Allah, malaikat dan seluruh manusia.'" 


fiS-t : Alat penakar untuk barang-barang. 

‘{Ail} : Barang-barang yang ditakar 

dal am sha’ dan mud. 


HAD ITS KE-867 


Ashim berkata, "Musa bin Anas mengabarkan 
kepadaku bahwa beliau mengatakan, 'Atau 
melindungi orang yang berbuat salah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan i" (96), Bab: 
Dosa bagi yang menempati suatu tempat 
dan membuat kerusakan (6)) 

Penjelasan 

£ : Al-Qadhi 
menjelaskan, artinya siapa melakukan dosa 
di sana atau pelaku kejahatan berlindung 
kepadanya lalu ia lindungi. 


HAD ITS KE-866 


“A1V 

aIIJu $Jf.\ $\ :Jvl ifLj K& &\ 

aSjOI '{ja aJ 'JLi cJJL> U 

Ajuj.il l-jIj V ifcjjJLI jjsUa* >— >b$” n 

(<A~sU 


Anas 9K meriwayatkan dari Nabi beliau 
bersabda, "Ya Allah, jadikanlah berkah kota 
Madinah dua kali lipat berkah kota Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinatf’ 
(29), Bab: Madinah Menghilangkan 

keburukan (10)) 


«AJL& 4JJI tiUU ijjA -An 


* • - 

it *T - 


iljG : Jtt aJi£ &l AJJl 

ijL ®r rt u 


Penjelasan 

l £ui> : Al-Azhari, dha'f dalam bahasa Arab 
makna aslinya seperti, kemudian kata ini 
digunakan untuk seperti dan lebih tanpa ada 
batasnya, hadza dhifhadza artinya ini seperti 
itu. Dalam bahasa Arab, boleh dikatakan; 
hadza dhi'fuhu (ini dua kali atau tiga kali 
sepertinya), karena dha’f adalah tambahan 
tanpa batas. 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Ya Allah, berkahilah 
timbangan penduduk Madinah, berkahilah 
sha' dan mud mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “J ual bell' (34), Bab: 
Barakahnya sha' Nabi dan mudnya (35)) 

---Penjelasan-- - 

: Maksudnya penduduk Madinah. 


HAD ITS KE-868 

X If* ^ J • 

- A%% 

2 «r • ^ 


jp t-Jl-v Alfr AUl (jSf J *Jp 1^0 Jjv -MA 

h s i £?• .. • • ?• - *T - „ S •> r • 

(Aubbt &JU&U0 A»J i ..I a*. \ j>| 

ISj «u)l & fol* U &\j 

ifej\ :l£i bid lijill 4 


510 



i\j£ J1 JS’ & :lfci liij 

iMSd|3 iii £j $£* q «*,£.! 
A j£ % \S> iu &i jjfc Si «&£f ^0113 

.fiuil l* JulS fl>5 tti :4*3 bj} 

i^sSuii} *bi &j JbJ Cp >.1 ^ 
to Vj \i> s *5**f o-t3t$ 

*3** *sS£® ^ <il5 & :l *3 ^13 

&\ j# S «5Ufri j-iSJis iMSdi$ a!m &j 

y* >j£=u l* i->L o :»La£C.Ml >_->US" M <>-^»-t) 

(£j~JIj jjj-Jl ( t j_jl»Jlj piiJI ^ 


Ali as berkhutbah kepada kami di atas 
mimbar dari batu bata, di atasnya tergeletak 
sebuah pedang, dan di tangannya ada 
lembaran catatan yang menggantung. la 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai 
kitab suci yang dibaca selain Kitabullah dan 
apa yang terdapat dalam lembaran catatan 
ini." 

Ali lantas membukanya, ternyata isinya 
keterangan umur-umur unta dalam diyat. 
Duga berisi pernyataan: Kota Madinah 
adalah haram semenjak dari 'Air (gunung di 
Madinah) hingga sini. Maka barang siapa 
melakukan pelanggaran di sana, baginya 
laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh 
manusia. Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah. 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Hak kaum muslimin itu sama, 
dapat diperoleh oleh siapa pun dari mereka. 
Maka barang siapa melanggar hak seorang 
muslim, baginya laknat Allah, malaikat 
dan seluruh manusia, Allah tidak menerima 
amalannya, yang wajib maupun yang sunah." 


Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Barang siapa mengangkat suatu 
kaum sebagai wali tanpa seizin tuannya maka 
baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh 
manusia, Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Berlebih-lebihan dalam mendalami ilmu dan 
berselisih di dalamnya adalah perkara yang 
dibenci (5)) 


- -Penjelasan 

jiT j* : Batu bata yang dibakar. 

: Dibuka lalu dibaca. 

Jj)il ililt : Maksudnya unta untuk pembayaran 
diyat dan perbedaannya terkait pembunuhan 
sengaja, tidak sengaja dan semi sengaja. 

\j >. : Diharamkan. 

js > : Sebuah gunung di Madinah. 

0 

tiii. £ : Siapa melakukan bid'ah atau 

kezaliman di sana. 

: amalan fardhu. 

Sac Sj : Amalan nafilah, atau sebaliknya, atau 
tobat dan fidyah, atau yang lain. 

: Tulisan dalam lembaran. 

: Jaminan aman yang mereka 
berikan sah, ketika ada seorang muslim 
memberikan jaminan aman kepada seorang 
kafir, haram bagi yang lain mengusik orang 
kafir tersebut. 

lijJLl* : Mengurusnya. 

jLitf M : seperti wanita, budak, dan lainnya. 

Ulli yJ.\ "yS : Siapa melanggar peijanjian 
seorang muslim. 

jl ij £ : Siapa menjadikan mereka sebagai 
pemimpin-pemimpin. 


511 



HAD ITS KE-869 

$ t\ &*. &\ iyj* 'J\ 11*1 -An 
Hi>s u gj ;dk Ji cJv; ji :jjij 

JO U :fLj aS* 4AJ! 4All jll 

(JjjjJlI i_>L t :<CjjJlI ^jjLai obS" 


Abu Hurairah m berkata, "Seandainya aku 
melihat rusa berkeliaran di Madinah, aku tidak 
akan membuatnya terkejut (mengganggunya). 
Sebab, Rasulullah$§pernahbersabda,'Antara 
dua kawasan berbatu hitam (kota Madinah) 
adalah tanah haram/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Dua lembah Madinah (4)) 

Penjelasan 

: Merumput. 

U : Aku tidak membuatnya takut, ini 
kiasan tidak memburu hewan buruan. 

USS & ^ : Labbah adalah kawasan penuh 
dengan bebatuan hitam, Madinah terletak di 
antara dua kawasan yang dipenuhi bebatuan 
hitam di sebelah timur dan barat, juga di 
dua sisi lainnya, hanya saja kedua kawasan 
ini merujuk pada dua kawasan sebelumnya, 
karena seluruh rumah Madinah termasuk 
dalam kawasan tersebut. 


ANjURAN TINGGAL DI MADINAH 
DAN BERSABAR DI DALAMNYA 


HAD ITS KE-870 

J\l :cJl! 4X1 1 —AY* 

^ gi. &\ & 


jiig Ji,? j? & £5j u? QA 
Utiij uii £ a iijG a&ii ji lii? 

(^jJ'j 


Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, 
"Ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai 
kota yang kami cintai sebagaimana Engkau 
jadikan Mekah sebagai kota yang kami 
cintai, atau bahkan lebih dari itu. Ya Allah, 
pindahkanlah wabah demamnya ke Juhfah 
dan berkahiiah timbangan sha' dan mud 
kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Doa untuk menghilangkan wabah 
dan penyakit (43)) 

Penjelasan 

lit jt : Lebih kami cintai melebihi cinta kami 
kepada Makkah. 

: Miqat Mesir, sebelumnya Juhfah 
adalah kawasan hunian Yahudi lalu kawasan 
ini dimasukkan dalam wilayah Makkah. 

tfli 'j tel : Maksudnya 

melimpahnya bahan makanan, seperti 
tanaman dan hasil bumi. 


MADINAH TERJAGA DARI THA’UN 
DAN DAJJAL 

HAD ITS KE-871 

•r.s >• ' , , „ «» • r ? * • , 

4X11 Cooa- -AY^ 

^\£\ jp :jJuj aJc- ill 4X11 ji! 

Y i— >L ^ J *'->»« ^ cSjViyJl 


512 



Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah ig 
bersabda, 'Pada pintu gerbang kota Madinah 
ada malaikat malaikat (penjaga) sehingga 
wabah penyakit tha'un dan Dajjal tidak akan 
dapat memasukinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan MadinaH' 
(29), Bab: Dajjal tidak akan masuk Madinah 
(9)) 


Penjelasan 

4Alif : Pintu-pintu masuk Madinah dan 
jalan-jalan masuk menuju Madinah. 


MADINAH MENYINGKIRKAN ORANG- 
ORANG JAHATNYA 

HADITS KE-872 

j\3 : jlS &\ -J\ -AY? 

^ 

<0)1 

£3 <£j <4 » fi ‘<i£& 

t :AJaJd\ ^Uaj «_jVsS* 

(^Ul Jl^ Ijiij 


Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah $y| 
bersabda: 

'Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu 
tempat yang daya tariknya lebih dominan 
daripada tempat-tempat lain. Orang-orang 
munafik menyebutnya kota Yatsrib, yaitu 
kota Madinah. Kota ini dapat menyingkirkan 
manusia (yang jahat) sebagaimana alat 
tempo besi membersihkan karat besi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Madinatt' 
(29), Bab: Keutamaan Madinah di mana ia 
dapat membersihkan manusia (2)) 


Penjelasan 

&L o>{ : Rabbku memerintahkanku untuk 
berhijrah ke sebuah perkampungan. 

csjill : Maksudnya penduduk 

perkampungan tersebut mengalahkan 
penduduk seluruh negeri. 


HADITS KE-873 


4il\ 4Jjl -AY T 

fLj &\ Jji of 

£ 

<{Lj Ji jtl 

4AJ1 Jj— J J[U ^ 

•S' 

: jui &\ Ji 

& &\ fc, jul ^$1 

Q? 


|>j glj uli tV :^ISk».Yl VT :J iJjWI te^>l) 

(tvJI 

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
ada seorang arab badui berbaiat kepada 
Rasulullah jg di atas Islam. Kemudian si arab 
badui ini terserang demam di Madinah. la 
kemudian menghadap Rasulullah dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, tolong cabutlah 
baiatku." Namun Rasulullah jg enggan. 
Kemudian si Arab badui datang lagi dan 
berkata, "Cabutlah baiatkul" Namun Nabi 
enggan, kemudian si arab badui datang 
lagi untuk kali ketiga dan mengatakan, 
'Tolong cabutlah baiatkul" Nabi tetap 
enggan, sehingga arab badui keluar 
dengan tangan hampa. Lantas Rasulullah jg 


513 



bersabda, "Sungguh Madinah ini bagaikan 
pemanggang api yang menghilangkan karat 
dan menyaring yang baik saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keputusan" (93), 
Bab: Berbai'at kemudian menarik kembali 
bai'atnya (47)) 


Penjelasan 

1 1 )± 5 : Demam. 

fllj jjbt Jai jIj : Rasulullah 
enggan menerimanya, karena tidak halal 
bagi orang yang berhijrah kembali lagi ke 
kampung halamannya. 

gz : Bagian jeleknya. 

y : Jernih dan dipisahkan dengan kotoran. 

y>&\ : Jernih dan mumi, seperti kata-kata; 
nashi’ul lawn, yaitu wama yang jernih dan 
mumi Makna hadits; akan keluar dari Madinah 
orang yang imannya tidak mumi, dan akan 
bertahan di sana orang yang mumi imannya. 


HADITS KE-874 


Cf M &\ ootf -AVI 

Lj <_>U ^o t To :j *>-^».{) 

(jl^l (^uuUll j 


Zaid bin Tsabit meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Kota Madinah ini baik. 
la dapat menyingkirkan segala yang buruk 
sebagaimana api membersihkan karat 
perak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsif (65), Surat: 
An Nisa' (4) Bab: Maka mengapa kamu 
(terpecah) menjadi dua golongan daiam 
(menghadapi) orang-orang munafik (15)) 


Penjelasan • 

: Maksudnya Madinah. 


ORANG BERNIAT BURUK TERHADAP 
PENDUDUK MADINAH AKAN 
DIBINASAKAN ALLAH 

HADITS KE-875 


> • ' -j.s .2,. ? • • «• * • „ 

:Jl3 ‘jfVSj £4' Jjuu -AYo 


jil '-i fLj Jill Ji gx 


jS" ^ jjj t-*l> V JjUai i_)bS" {T : j 

(ai. Jdl Jftt 

Sa'ad bin Abi Waqqash m berkata, "Aku 
mendengar Nabi ^ bersabda: 


Tidak ada seorang pun yang membuat tipu 
daya bagi penduduk Madinah kecuali ia 
akan dilebur (dihancurkan) sebagaimana 
garam dilebur di daiam air.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Dosa bagi orang yang menipu 
penduduk Madinah (7)) 


Penjelasan 

lif jif ileal H ; Tak seorang pun 
melakukan tipu daya, seperti makar, perang, 
atau hal-hal berbahaya lainnya tanpa alasan 
yang dibenarkan kepada penduduk Madinah. 
£Uil : Meleleh. 


514 



ANJURAN TINGGAL Dl MADINAH 
SETELAH KOTA-KOTA LAIN 
DITAKLUKKAN 

HADITS KE-876 


<&■ 4h\ ^ -AVI 

ftj Al ill ^ : JVS Aif 

'•{*'''< '• i ■> #.s -f-c > - V >-• * * , i- 
fja C|U3 £&u :Jjjy 

• • ' ■* .rf'X •'i *ii ^ •: « -»T • ^ i»^ 

Oj***£i I fuLJl £tUjj IjjD 

*5*% <^d #3 6ji^J 

jb jfcii *5j&5 gSl? jj $ 

•i&d & oi&& b^4 $ 

o 6 - *r**> Cr* vV 4 *^*11 JJtii 

teA\ 


Kemudian negeri Irak akan ditaklukkan lalu 
akan datang suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju negeri tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Orang yang cinta Madinah (5)) 

— Penjelasan 

: Mereka menggiring hewan-hewan 
temak menuju Madinah secara Iembut. 

5ji 3 Sc £ : Dari Madinah menuju Yaman. 


MADINAH KETIKA DITINGGAL 
PENDUDUKNYA 

HADITS ICE-877 


Sufyan bin Abi Zuhair m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah $| bersabda: 

'Nanti negeri Yaman akan ditaklukkan lalu 
datanglah suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju lokasi tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui. 

Kemudian negeri Syam akan ditaklukkan lalu 
akan datang suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju negeri tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui. 


:j\5 <&. &\ sj# gt -AW 

: iyi j jjij 

IaLEju Si cuif U Jii- Jp SisjjSi] 

& >1} i&!3 4 $' \ 

gl £& «&.dl gljy j£8 

Zss aJU-j UfJlj 

JC- ^ (_jL o JSLfci tA : j ^UuJI 

(fejjJLl 


Abu Hurairah ass berkata, Aku mendengar 
Rasulullah $jjj bersabda, "Suatu saat nanti 
penduduk akan meninggalkan Madinah 
dalam keadaan baik sebagaimana 
keadaannya semula. Tidak ada lagi yang 


515 



mendatanginya kecuali 'awaf, yaitu binatang- 
binatang buas dan burung-burung. 

Dan orang terakhiryang meninggal ialah dua 
orang penggembala dari suku Muzainah. 
Keduanya pergi ke Madinah berteriak 
mencari kambingnya, tapi keduanya 
mendapati (Madinah) kosong. Sampai ketika 
keduanya tiba di bukit Wada' keduanya jatuh 
tersungkur dan meninggal dunia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah " 
(29), Bab: Orang yang cinta Madinah (5)) 

Penjelasan 

U Js- J& : Seperti ramai penduduk, 
banyaknya buah-buahan, dan indah. 

tilii* S : tidak ada yang tinggal di sana. 

Si : ‘Awafi jamak dari ’afiyah, artinya 
hewan-hewan buas yang mencari makanan, 
yang jantan disebut ‘afi. Ibnu Jauzi 
menjelaskan, ada dua hal yang terdapat 
dal am hewan-hewan buas. Pertama; 
mencari makanan, ini berasal dari kata-kata; 
‘ afawtu fulanan a’fuhu, ana 'afi, jamaknya 
‘ufat, artinya; aku datang untuk meminta 
kebaikannya. Kedua; berasal dari kata ‘afa' 
yaitu tempat sepi tak berpenghuni. Tempat 
ini dihuni burung dan hewan-hewan buas 
karena mereka merasa aman terhadap 
keselamatan diri di tempat tersebut. 


ANTARA KUBURAN DAN MIMBAR 
NABI ADA TAMAN SURGA 


HAD ITS KE-878 


4i\ Q&j gjUJI ojj g&Sxs. tLoji- -AVA 

IS :Jll A? A & 4i\ 

•fj i . • % ' • + • «.* , 


(jjlilj jo L» JJu t -At ® 


Zaid Al-Maziniy m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Antara rumah dan 
mimbarku ada sebuah raudhah (taman) 
surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat 
di masjid Mekah dan Madinah " (20), 
Bab: Keutamaan kuburan Rasulullah dan 
mimbarnya (5)) 


— Penjelasan - 

jit ££ (si i 6y 1* • Tidak ada 

riwayat yang menyebut suatu tempat yang 
merupakan bagian dari surga secara khusus, 
selain tempat suci tersebut. 


HAD ITS KE-879 


+ ji , -» ^ ^ t J A j o ^ 

AJlft 4JJl <# jfjb -AV<\ 

, i" • £?«*•*«,, _ 

Jobj OJJ U :Jw tjJ—j 

jJLl _j tSL* j i^Lall JjaiojLS" f • jJjUvJt 

(jjiitj jjilt jo Li ® 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Antara rumah dan 
mimbarku ada sebuah raudhah (taman) surga 
dan mimbarku (kelak di surga) diletakkan di 
atas telagaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat 
di masjid Mekah dan Madinatf (20), 
Bab: Keutamaan kuburan Rasulullah dan 
mimbarnya (5)) 


516 



GUNUNG UHUD YANG CINTA PADA 
KAMI DAN KAMI CINTA PADANYA 


HADITS KE-880 

* * St, -I? “I.S **■* \ * - 

'jJa g^ill UJujI :J\5 (Xj/ 1 lioXj* -AA* 

\i3yw»l to! #j^c> ajx. aDI 

f !>•» f i'll" . ' ?,S «.|, ?.» 

Wm^ |JL>>I I Jl&i Aju? )Jdb : Jli tOxJl ^Jp 

USa»- oU A\ :i£jUll obS* "H Aj*y*-t) 

(j£=*i 


Abu Hurairah se meriwayatkan, bahwa Nabi 
3 g bersabda, "Satu shalat di masjidku ini lebih 
utama daripada seribu shalat di masjid lain, 
selain Masjidil Haram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinatt' (20), Bab: 
Keutamaan shalat di masjid Mekah dan 
Madinah (1)) 


BERKUNJUNG KE TIGA MASJID 

HADITS KE-882 


Abu Humaid berkata, "Ketika kami kembali 
bersama Nabi jg dari perang Tabuk, ketika 
telah mendekati kota Madinah, beliau 
bersabda, 'Kota Madinah ini baik, dan itu 
gunung Uhud; gunung yang mencintai kita 
dan kita mencintainya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “ Peperangatt' (64), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bakir 
(81)) 


-gill ti Xt 4JJ) -AAf 

ji \ iii H :j\i cfLj 

:JcvLwj AjS^3 
<jJuy AUl 

jJlIj Z^» (j <— )bS” f • !|j *^y»-l) 

(iij jJilj j t^Lall jjjai i_>U \ 


Penjelasan 

: Salah satu nama Madinah. 


FADHILAH SHALAT DI MASJIDIL 
HARAM DAN MASJID NABAWI 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda, "Berziarah tidak ditekankan 
kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid 
Rasul (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinatt' (20), Bab: 
Keutamaan shalat di masjid Mekah dan 
Madinah (1)) 


HADITS KE-881 

)\ SjijA doX> -AA\ 
** 

BUrjlS 

}\t»\j*4 U-j uJJI 

(tij Jiilj S^Ldll Jjaj ' 


O' 4A 
l«Xfe jJASUwi* 3 


Penjelasan 

jliJJl : Jamak rahl, artinya pelana unta, sama 
seperti sarj yang berarti pelana kuda. Rahl 
lebih kecil dari qatab (yang juga berarti 
pelana). Ini adalah kiasan untuk perjalanan, 
karena menempuh perjalanan dengan 
menunggang kendaraan mengharuskan 
adanya pelana. Ungkapan penekanan dalam 
perjalanan ini disebut secara umum bagi 


517 



musafir, sehingga tidak ada bedanya antara 
menunggangi hewan atau yang lain, ataupun 
berjalan kaki terkait makna ini. 


KEUTAMAAN MASJID QUBA, 
SHALAT Di DALAMNYA DAN 
MENGUNJUNGINYA 


HAD ITS KE-883 

: jt* <u ii* "A At 

;d gfc £$ si)i ‘Ji\ 

(3 J-iai r* i(3 

(LS'ljj »Li ()^1 t 


Ibnu Umar m berkata, "Nabi $g§ pernah 
mengunjungi Masjid Quba' dengan 
berkendara dan berjalan kaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinatt ' (20), Bab: 
Tiba di Masjid Quba' dengan jalan dan naik 
kendaraan (4)) 


Penjelasan 

iui : Sebuah tempat di dekat Madinah Nabi 
dari arah selatan sejauh sekitar dua mil, kata 
quba' dipanjangkan alifhya, ditanwin dan 
juga tidak ditanwin. 



BAB 16 
NIKAH 


HADITS KE-884 


* * i. • - *• - . 

<A«jU£ jXi Zyuuja 4JJ| X*S- do As* -AAi 

: JUl tJ+j jUii ilflli 4)1 jit cJS' : jll 

Jill «4u. ala gTu 

<ay# it jgsyn d { ill ji 

a.1a1x- U :JUi t^l JlAl <UJb <jl £>■!:► 5J 

«iuS dii jri ui : jij 4 \ 

jiJU 5 :fLj Ai ^ji ia jil JJj 

jjaj SiliJl ^Ua.T..<t 1 ollJjl 

2l£j a 4iil r ^u 4JbJ ^3 j3 

fJc <d)l Jji <_Aj ? i^Kdl ub£* *\Y : j 4>^>t) 

( 5*UJl ^ :^Ly 


Hadits Ibnui Mas'ud; m: Diriwayatkam dari 
Alqamah, ia berkata, "Aku bersama Abdullah 
bin Mas'ud lalu bertemu Usman di Mina. 
Usman berkata/ 'Wahai Abu Abdurrahman, 
akupunya keperluan denganmu.' 

Keduanya pun berbicara empat mata. 
Usman bertanya, 'Apakah kamu, wahai Abu 
Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan 
seorang gadis yang akan mengingatkanmu 
dengan apa yang kamu lakukan?' Ketika 


Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat 
akan hal ini, ia pun memberi isyarat kepadaku 
seraya berkata, 'Wahai Alqamah.' Aku pun 
segera menghampirinya. la berkata, 'Kalau 
Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya 
Nabi telah bersabda kepada kita: 

Wahai sekalian pemuda, siapa di antara 
kalian yang telah mempunyai kemampuan 
(untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan 
barang siapa yang belum mampu, hendaklah 
ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa 
meredakan gejolak nafsunya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "NikahP (67), Bab: Barang 
siapa di antara kalian yang mampu maka 
nikahlah (2)) 


Penjelasan 

: Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, 
seperti inilah sebagian besar riwayat menyebuL 
Riwayat Al-Ushaili menyebut; .Ibnu At-Tin 
menyatakan, inilah yang benar karena wawu 
(dalam kata jamaktjteJ) berasal daii Sjii-l. 

j££ U : dari semangatdan kekuatan masa 

mudamu. ^ - - - ' 

i»UV: hubungan badan, kata ini diartikaauntuk 
makna lebih umum sebagai kemampuan 
untukmienanggungsegalabebarihikah. 

& : tidak mampu berhubungan badan 
karena tidak _ mampu. .memenuhi segala 
bebannya. - f - ,-;'J 


519 



<liS : Abu Ubaid menjelaskan, sabda *$Zj 
sebagai dorongan bagi kata ganti ketiga, 
padahal orang Arab hanya memberikan 
dorongan kepada kata ganti kedua (lawan 
bicara yang ada), seperti, “Kau harus 
memperhatikan Zaid," bukan, “Dia harus 
memperhatikan Zaid." Tanggapan; khitab 
ini pada awalnya disampaikan untuk para 
hadirin yang ada, berdasarkan sabda beliau, 
"Siapa di antara kalian yang mampu.” Untuk 
itu, kata ganti ha' dalam *$£ bukan untuk 
kata ganti ketiga, tapi untuk kata ganti kedua 
namun tidak diketahui, karena ganti kedua 
yang tidak diketahui orangnya tidak boleh 
dipanggil dengan kata ganti jJ , ini seperti 
perkataan seseorang: 

pijj iJj & (siapa di antara kalian 

yang sekarang berdiri, dia mendapatkan satu 
dirham), ha' kata ganti a) kembali pada orang- 
orang yang hadir (kata ganti kedua), bukan 
orang yang tidak hadir (kata ganti ketiga). 

Jl : pemutus syahwat, makna asli kata ini 
adalah memotong dua kantong kemaluan 
untuk menghilangkan syahwat hubungan 
badan. 


jl3 «4iE &)1 (tfej dUUa -AAO 


HADITS KE-885 

jj %% si*. 
&\ sSUc ^ ojifo *Ie 
:lj)Ul clgllju v*li aJlE 

Ul Ul j\5 i>-f5 Uj > jtJuu U iJ 


>5)i gif vSf :>T j\5j ‘ijui j3ji ££ 
jsi 56 ziUiJi j>Ei 131 :>T Jiij f jkll Y$ 


J _ 

% * 0 * 

I • I * 


' : jus *£» abi 4 i)i jpj d 

fUSiS ^5 isf Iis?j itf (di oJ^i f2f 

cjjjfj ^ii} gii »i) 

i£? cTi" <£*■“' ^ V'fj v>° 

(j-KJt ^ vjL \ r^Koll : j 


Anas bin Malik a© berkata, "Ada tiga orang 
datang ke rumah istri-istri Nabi j^lalu bertanya 
tentang ibadah Nabi £g. Setelah diberitahu, 
seakan mereka merasa hal itu masih sedikit 
bagi mereka. Mereka lalu berkata, 'Ibadah 
kita tidak ada apa-apanya dibanding Nabi 
jg. Bukankah dosa beliau yang telah lalu dan 
yang akan datang sudah diampuni?' 

Seorang dari mereka berkata, 'Sungguh, aku 
akan shalat malam selamanya.' Kemudian 
yang lain berkata, 'Kalau aku akan berpuasa 
sepanjang tahun dan tidak akan berbuka.' 
Dan yang terakhir berkata, 'Aku akan 
menjauhi wanita dan selamanya tidak akan 
menikah.' 

Lalu Rasulullah M datang menghampiri 
mereka dan berkata, 'Apa kalian yang 
berkata begini dan begitu? Padahal, aku, 
demi Allah, orang yang paling takut kepada 
Allah di antara kalian dan paling bertakwa. 
Meskipun begitu, aku berpuasa dan juga 
berbuka, aku shalat dan juga tidur, dan aku 
menikahi wanita. Barang siapa yang benci 
sunahku, ia bukan dari golonganku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: Anjuran 
Nikah (1)) 

Penjelasan 

1*3 : Isim jamak yang tidak ada kata 
tunggalnya. 

lijllS : Mereka menganggapnya sedikit. 


520 



HADITS KE-886 


f * • -» * • * 


-AA"\ 


iS 3^ ‘0?^J c*' Ji 

jjjdta 5Ulfr Jp (jJUj ^JlC> 4&I ^mS 4JJ| 


JsasJI i^au L» ujU A :^KJI t_j\s£* TV : j 

(iLa^lj 

Sa'ad bin Abi Waqqash as berkata, 
"Rasulullah ^ telah menolak Usman bin 
Mazh'un untuk tidak nikah. Sekiranya beliau 
mengizinkannya, tentu kami sudah mengebiri 
diri kami sendiri." 


(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah' (67), Bab: 
Larangan Hidup membujang dan mengebiri 
(8)) 


Penjelasan 

Jilsll % : Membantah keyakinannya bahwa 
membujang disyariatkan. 

: Pola ifti'al dari kata khashaytuhu, 
artinya saya mengebirinya, maksudnya tentu 
kami melakukan seperti perbuatan orang 
yang mengebiri diri, dengan melakukan 
sesuatu yang menghilangkan syahwat, yang 
dimaksud bukan mengeluarkan dua biji 
kemaluan, karena hal itu haram. 


oij£ s&i S \p> 4%) \} p i^jUu 

1 uL A • ) yw o ul6* To 

( - ^ L* oUJ» \j» jfi- 


Abdullah bin Mas'ud ms berkata, "Kami 
pemah berperang bersama Nabi jg dan 
tidak ada istri yang menyertai kami. Kami 
pun berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana 
kalau kita kebiri diri sendiri?' Nabi 2$ 
melarang kami melakukannya. Setelah itu, 
beliau memberikan keringanan kepada kami 
untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. 
Kemudian beliau membaca ayat: Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
haramkan apa-apa yang baik yang telah 
Allah halalkan bagi kamu. (Al-Maidah: 87)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Al- 
Maidah (5) Bab: Janganlah kamu haramkan 
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu (9)) 


Penjelasan 

of : Menikahi wanita hingga 
batas waktu tertentu, ini namanya nikah 
mut'ah. Baju yang disebut di sini bukan 
batasan, bisa benda apa saja yang diterima 
kedua belah pihak. 


NIKAH MIlTAH PERNAH 
DIBOLEHKAN KEMUDIAN 
DIHARAMKAN HINGGA HARI KIAMAT 

HADITS KE-887 

fit * t ^ % A l ^ # i . • ^ A • . 

4jJl iyuuj» 4 m 1 X>£- -AAV 

*3* ifo £ jjij & .Hi 

lil£j && Sf :do 4Uj 1SU J$j .jdij 

Si# ^ti • i -* • -* i Ji -» f ^ 

»ipi -h*j 12) tJUi jX- 


HADITS KE-888 

d»JLwj <aUi -AAA 

4ii UlSS £ (S' :S\3 
5f f4sJ 63? ^ :JU3 <jJuj ^ Jii 

.• > \\ tt* • ; •- 


521 


4I1 I »_jU r\ i— >b5* TV OjtiiJI Aa-^i-i) 

(1 l^T Zjdl ^l £ra 3 QP |Juy 4-ip .l&l 



3abir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa' 
berkata, "Ketika kami menjadi anggota 
pasukan perang, Rasulullah $5 mendatangi 
kami dan bersabda, 'Sesungguhnya telah 
diizinkan bagi kalian untuk nikah mut'ah, 
karena itu lakukanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah 1 ' (67), Bab: Terakhir 
Nabi mengharamkan nikah mut'ah (31)) 


kJty (jinak): kebalikan dari wahsyiyyah (liar). 


HARAM MENIKAHI DUA WANITA 
BERSAUDARA, ATAU SEORANG 
WANITA DENGAN BIBINYA 


Penjelasan 

jf : Menikahi wanita secara mut’ah. 


HADITS KE-889 


HAD1TS KE-890 


jte if & & c&j & & - m * 

«• •*£* 

ifpi & £& H : jil jdij Jii jii 


5i ‘ilfr cl' ci “AM 

uii S* J* •jifS * 3 * & &\ jj-lj 

jSt j£ ;Ulii 

Ofs* - •Jj®’ vV ^ t-ibS” 11 :j cSjUyJl *>j>i) 




Ali bin Abi Thalib m meriwayatkan bahwa 
pada waktu perang Khaibar Rasulullah |j§ 
telah melarang nikah mut'ah dan makan 
daging keledai peliharaan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan - 

j6 : Larangan haram. 

»Uill *iii : Menikahi wanita hingga batas 
waktu tertentu, disebut mut’ah karena tujuan 
pernikahan ini hanya untuk bersenang- 
senang saja, bukan untuk berketurunan atau 
tujuan-tujuan nikah lainnya. Di awal Islam, 
nikah mut’ah dibolehkan bagi yang terpaksa, 
sama seperti memakan bangkai bagi yang 
terpaksa, kemudian diharamkan pada perang 
Khaibar, setelah itu diizinkan pada tahun 
penaklukan Makkah atau tahun haji Wada’, 
setelah itu diharamkan hingga hari kiamat. 


^ >1^11 ^ lj>\j tV 1 Y : j 

(W- 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah £j| bersabda, "Seorang wanita 
tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari 
jalur ibu maupun ayah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: 
Seorang wanita tidak boleh dimadu bersama 
dengan bibinya (27)) 

Penjelasan 

liilc-j £vjl \ : Wanita dan bibinya dari garis ayah 
dalam satu pernikahan ataupun perbudakan. 

;tpi : Wanita dan bibinya dari garis ibu 
dalam satu pernikahan ataupun perbudakan 
karena haram menikahi menyatukan 
keduanya dalam satu pernikahan. Jika 
seseorang menikahi keduanya, pernikahan 
batal, karena ketika salah satunya secara 
khusus disebut batal, tentu yang satunya lagi 
lebih batal. Sementara jika keduanya dinikahi 
secara berurutan, pernikahan dengan wanita 
kedua batal, karena dengan menikahi yang 
kedua, berarti menyatukan dua wanita yang 
tidak boleh dinikahi secara bersamaan. 


522 



ORANG YANG SEDANG IHRAM 
HARAM MENIKAH 


HAD1TS KE-891 


2 i * + ) • ji. . . ^ ^ + a i , > • 

O' t \ 4 ^ 1 fr 4JJI | j4U£' O 


-AM 


r> j*s ^ji 

(pj«ll g^)5 vjU \( :Ju^ll tlj>- (A (JljViwJl 


Ibnu Abbas ass meriwayatkan bahwa Nabi 
menikahi Maimunah saat beliau sedang ihram. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda BerburW (28), 
Bab: Pernikahan orang yang sedang ihram 
( 12 )) 


HARAM MEMINANG P1NANGAN 
ORANG LAIN HINGGA SI 
PEMINANG MENGIZINKAN ATAU 
MEN1NGGALKAN PINANGANNYA 


HARAM NIKAH SYIGHAR 


HADITS KE-893 

o' ‘Uiii &\ c&j 

juijt j&\ 

> ?t)i ***** \ *-Z*\ ( * **-* \ \ 

(AmajI j 1 *>jjj o' ^ JfjM Qji o' 

** ^ «" o *r 

ji flJLu 

(jUjuII ujU TV "W a»-^»-I) 


Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulultah ^ melarang nikah syighar. Yaitu, 
seorang lelaki yang menikahkan putrinya 
dengan syarat orang itu juga menikahkan 
putrinya, dan keduanya sama-sama tanpa 
mahar. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nikah 
Syighar (27)) 


HADITS KE-892 


:Jjju 0® ' 4 fr 4jjl 0£ —AM 


ji jiy t#i\ jH 

i£ <r« Vi £ £ 

a) Oitj' aJuS 4'J?'^*' iljL) 

<Lh>. uJajp Y <-Aj to :j*Kdl 1Y : j 

(jj-Vi O*- V"' 


Ibnu Umar as be rkata/'Nabi^telah melarang 
sebagian kalian untuk berjual beli di atas jual 
beli saudaranya. Dan janganlah seseorang 
meminang pinangan saudaranya hingga ia 
meninggalkannya atau mengizinkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Tidak 
boleh melamar orang yang telah dilamar 
saudaranya sampai ia menyerahkannya atau 
meninggalkannya (45)) 


Penjelasan 

jUill : mashdar ijlii , disebut 

syighar mungkin karena kata-kata berikut; 
syaghara al-balad ‘anis sulthan, artinya 
negeri itu tidak ada sultannya. Maksudnya, 
disebut pernikahan syighar karena tidak 
adanya mahar. Pendapat Iain menyatakan, 
disebut syighar karena tidak memenuhi 
sebagian persyaratan. Tsa’lab menyatakan, 
syighar berasal dari kata-kata; syaghara 
al-kalb artinya anjing mengangkat kaki 
untuk kencing. Adanya pernikahan syighar 
disamakan seperti kondisi yang buruk ini, 
karena pernikahan tersebut buruk sekaligus 
pemberatan terhadap pelakunya, seakan 
masing-masing dari kedua wali berkata pada 
yang lain, "Jangan kau angkat kaki putriku 
sebelum aku mengangkat kaki putrimu." 


523 



MEMENUHI SYARAT DALAM 
PERNIKAHAN 


< t Z • - Ji. . , • c-z.* * • «. 

:Jla cAJLft AUl JJ -uie iiojo -AU 

4?j jl« jtf :fbj ah jvl 

^ jLslU^I U ^ of 

^*11 j !->lj (_jUS" ol lijUiJI Aa-p-f) 

(^KJl IjJc- -U£ 


HAD ITS KE-894 

• £-i ■* ■* • 


Uqbah bin Amir ass berkata, "Rasulullah g| 
bersabda, 'Syarat yang paling berhak kalian 
tepati ialah syarat yang diajukan dalam 
pernikahan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Syarat-syarat" (54), Bab: 
Syarat mahar dalam akad nikah (6)) 

Penjelasan 

aj fifecuA U : Ar-Rafi’i dan sebagian besar 
ulama menyatakan, ini diartikan sebagai 
syarat-syarat yang tidak berseberangan 
dengan tujuan pernikahan, bahkan syarat- 
syarat yang menjadi bagian dari tuntutan dan 
tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk syarat 
yang berseberangan dengan tuntutan dan 
tujuan pernikahan, tidak boleh dipenuhi. 


PERSETUJUAN (NIKAH) JANDA 
DENGAN UCAPAN SEDANGKAN GADIS 
DENGAN DIAMNYA 


HAD ITS KE-895 

*5* ^11 jf $$£ -J\ viJ^ 

l^il ail a : gi\S j£. j£jl 


l' :C KiJI tfjUJI *»>I) 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
M bersabda, "Seorang janda tidak boleh 
dinikahi hingga dimintai persetujuannya, dan 
gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai 
izinnya." Para shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, seperti apakah izinnya?" Beliau 
menjawab, "Bila ia diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Seorang 
bapak tidak boleh menikahkan anaknya 
yang masih perawan atau yang sudah janda 
kecuali dengan rida mereka (41)) 

Penjelasan 

jl$l : Makna asal kata ini adalah wanita yang 
tidak punya suami, baik perawan ataupun 
janda, baik dicerai ataupun ditinggal mati 
suami, namun yang dimaksud di sini adalah 
wanita yang sudah hilang keperawanannya 
dengan cara apapun, baik hilang karena 
pernikahan, syubhat, pernikahan tidak sah, 
robek karena meloncat, karena jari tangan, 
atau yang lain, karena kata ini dijadikan 
kebalikan dari kata bikr (perawan). 

: Diminta perintahnya. 

: Diminta izinnya. 

Bedanya, perintah hams ada kata-katanya, 
sementara izin bisa dengan kata-kata atau 
yang lain. 

it : Karena mungkin ia malu berkata. 


HAD ITS KE-896 

• • - 


G :cJl3 4&I (ffOj ZJSlZ -A41 

j-5 4 iUlil jiki ail Jfcij 

: J\3 tcX I oi IscIZa j&a 




524 



jjije Y t-Aj ^ <— h\ (^jVp»JI 4^».i) 

(>JZ±\ 

Aisyah ® berkata, "Aku bertanya kepada 
Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah wanita 
dimintai izin terkait pernikahannya?' Nabi 
menjawab, 'Ya.' 

Saya berkata, 'Sungguh, seorang gadis yang 
ditanya akan merasa malu, sehingga ia 
memilih diam/ Nabi ^ menjawab, 'Diamnya 
itu adalah izinnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemaksaan " (89), Bab: 
Tidak boleh nikah dipaksa (3)) 

Penjelasan 

: jamak fJu, Al-Jauhari menjelaskan, 
budh’u artinya nikah. Diriwayatkan dari 
Ibnu Sikit, artinya wanita dimintai pendapat 
terkait pemikahan yang akan mereka jalani. 


AYAH MENIKAHKAN ANAK 
GADISNYA YANG MASIH KECIL 


HADITS KE-897 


:cJ\3 (I 4 Ifr 4 All aJS\& -AW 

c%m« c-Jj \jVj (jJuijj aJl& 4Alt ^e> 

Cfi 

■ '•'i ; -• ■ 'I SS''; > - ♦ 7 

tij 3 ‘tSL/*- JLr* 53 

c5*j £ij ‘5^jj ff 

*• W 1 ** •H' 

-Uj3 \j» i 5 jil (3 C 

di5 Jp ^ 

p-> ja« jSsu*i gpl 

* _ * 

•7 ; • ? tf* . «, • ^ • .. ■ 

l££A>OI j»-> dfe) £ * & * * »+* tp* &$ 


& |jl3 *ji5)l 


* -T - - *7 - ji,. 

sb .Juoj <UlC 4 JJi 

•« ■» t 

0y_)J <— >U ll :jUaiSl\ «_JU> i_jb£" "\T“ : j 

(tJ^lc - ^ --■J 

Aisyah ^ berkata, "Nabi ^jj menikahiku 
saat aku berusia enam tahun, lalu kami 
tiba di Madinah dan singgah di kampung 
Bani Al-Harits bin Khazraj. Kemudian aku 
menderita demam hingga rambutku rontok. 
Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat 
sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, 
Ummu Ruman, datang menemuiku saat aku 
sedang berada dalam ayunan bersama 
teman-temanku. Ibuku memanggilku lalu aku 
datangi sementara aku tidak mengerti apa 
yang diinginkannya. 

Ibuku menggandeng tanganku lalu 
membawaku hingga sampai di depan 
pintu rumah. Aku maslh dalam keadaan 
terengah-engah hingga aku menenangkan 
diri. Kemudian ibuku mengambil air lalu 
membasuhkannya ke muka dan kepalaku 
lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah 
hu yang temyata di dalamnya ada wanita- 
wanita Anshar. Mereka berkata, 'Mudah- 
mudahan baik dan berkah, dan mudah- 
mudahan mendapat nasib yang terbaik.' 

Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. 
Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak 
ada yang membuatku terkejut melainkan 
keceriaan Rasulullah |g. Akhirnya mereka 
menyerahkanku kepada beliau saat usiaku 
sembilan tahun." 


jpj 


tjj\£ 


525 



(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekertii Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Pernikahan Nabi 
dengan Aisyah (44)) 

Penjelasan 

: Beliau menikahiku. 
oilc-y : Sakit demam. 

: Rontok. 

jy : Banyak, ada kata-kata yang dibuang di 
sini, perkiraannya demikian; ulcjjl & oJu^ 
j&j (setelah itu aku sembuh dari 

demam, lalu rambutku tumbuh lebat). 

: Bentuk tasghir dari kata jummah, yaitu 
rambut yang menyentuh pundak, jika sampai 
daun telinga namanya wafrah. 

: Ayunan, jenis mainan anak-anak kecil. 
yH : Bernafas terengah-engah karena lelah. 
jp : Bemasib baik. 

IgSJi jUi : yaitu tidak ada yang mengejutkanku. 


MAHAR BOLEH BERUPA PENGAJARAN 
AL-QUR’AN DAN CINCIN BESI; 
SUNAHNYA LIMA DIRHAM 


3&\S oaii jj 4J& : jvS aii 33:3 4 4i\j & 
4 njuS £5 Jf ji 

££ jJj :jvi olfj U caiil 

s..* ti t.sr s{ < • - • 

33**^ u 4 i)lj U : JU 9 

^ o#®}} Vj 

alii Sy*j JUi 1^11 (2lSj Jfl jli) 

AilJ U jjiiJ ail 

31=4 JS iilJ 013 ^ vgfc i *=4 fS 

pX# ji JX# & 

isSji jubj aiii aiii jfo ;i> 

3* OUi iSu : jvS «;£ i 23 «#jj aj 3$ 
533:3 or 533:3 0? 533: & :j\l glyji 

:J\i JLii ^4!? i& 3*J3*-^ ‘\ajx- ‘llT 

3 ? JuLs JJbii, :J\J 

dtu* 

^ 5*1 ^ail v'i ” :C>T <>->-') 

(vJj>t> 


HAD1TS KE-898 

«■» «■» 

sf s , s ,, • , • • * > * , 

#1^1 j^)i A xrt jV .Uto — A^A 

:cJUS .fLj *5*- ail J3:3 

iy'13^ ^ ^rh 4JJi 33:3 C 

3^1 J u>*a 5 tjju3 alii 3-^ alji j>3 
fpi of; uli iidj kb cig^j i#i 
if fe pS £g o *5 p ;Sf 

I4J (UJ i^su 61 4 AJl 33:3 4 :Ji 3 l JAjIpwsI 

1, s? .* • -i - • ?•» ■;.«< • g+< 2- i - 

: JU 9 ilaift Ji :JUi 


Sahl bin Saad As-Sa'idi berkata, "Seorang 
wanita datang menemui Rasulullah ^ dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang 
untuk menghibahkan diriku untuk Anda.' 
Rasulullah jg lalu memandangi wanita itu, 
beliau arahkan pandangannya ke atas 
dan ke bawah lalu beliau menundukkkan 
kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa 
Rasulullah ^ tidak memberi putusan apa-apa 
terkait dengan dirinya, ia pun duduk. 

Tiba-tiba salah seorang shahabat berdiri 
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, jika Anda 
tidak berhasrat kepada wanita itu maka 
nikahkanlah aku dengannya.' Beliau pun 
bertanya, 'Apakah kamu mempunyai 


526 



sesuatu (untuk dijadikan mahar)?' Shahabat 
itu menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai 
Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Pulanglah 
kepada keluargamu, dan lihatlah apakah 
ada sesuatu (yang bisa dijadikan mahar).' 

Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya 
berkata, 'Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, 
aku tidak mempunyai apa-apa.' Beliau 
bersabda, 'Lihatlah lagi, meski yang ada hanya 
sebuah cincin dari besi.' Laki-laki itu pergi 
kemudian kembali dan berkata, 'Tidak, demi 
Allah wahai Rasulullah, meski hanya cincin besi. 
Akan tetapi, aku punya kain ini.' (Sahl berkata, 
'la tidak memiliki kain kecuali setengah.') 

Maka Rasulullah bersabda, 'Apa yang 
dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. 
Tika kamu memakainya, ia tidak akan dapat 
bagian. Dan jika ia memakainya, kamu 
tidak dapat bagian.' Akhirnya laki-laki itu 
duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Ketika 
Rasulullah gjj melihatnya hendak pulang, 
beliau memerintahkan seseorang untuk 
memanggilnya. 

Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya, 
'Kamu mempunyai hafalan Al-Qur'an?' 
la menjawab, 'Ya, surat ini, ini, dan ini.' 
la menyebutkannya satu persatu. Beliau 
bertanya, 'Kamu menghafalnya dengan 
baik?' Lelaki itu menjawab, 'Ya.' Akhirnya 
beliau bersabda, 'Bawalah wanita itu, aku 
telah menikahkanmu dengannya dengan 
mahar hafalan Al-Qur'anmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "NikaH' (67), Bab: 
Membaca Al-Qur'an dengan hafalan (22)) 

Penjelasan 

jESJt Sii : Mengangkat pandangan. 

: Merendahkannya. 

ijJiS USU. jjj : Meski yang kau temukan cincin 
besi. 

Wyi : Berlalu pergi. 


HADITS KE-899 


p St ^ u-ii -AW 
& : $ & VS :jvl 

ilia ]Jj &\ 3jC :jll Sf 19 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman 
bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" 
la menjawab, "Wahai Rasulullah, saya baru 
menikahi wanita dengan mahar emas seberat 
biji kurma." Lalu beliau bersabda, "Semoga 
Allah memberkati pernikahanmu, adakanlah 
walimah meski hanya dengan menyembelih 
seekor kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: Doa 
untuk pengantin (57)) 

Penjelasan 

vjJe 'J\ : Bekas za’faran dan minyak wangi 
pengantin wanita lainnya melekat pada 
pakaiannya tanpa ia sengaja mengenakannya, 
karena disebutkan dedam kitab Shahih; 
mengenakan za’faran dilarang bagi kaum 
lelaki, lelaki juga dilarang bersikap lembek 
karena merupakan tanda kaum wanita, lelaki 
dilarang menyerupai wanita. Inilah yang 
benar terkait makna hadits di atas. 
;£:Nau/aradaIahtungkufamiliarbagimereka, 
mereka menafsirkannya dengan lima dirham 
emas. Menurut tekstual perkataan Abu 
Ubaid, Abdurrahman bin Auf menyerahkan 
lima dirham. Abu Ubaid menyatakan bahwa 
saat itu tidak ada emas, yang ada hanya lima 
dirham yang disebut nawat, seperti halnya 
disebut empatpuluh uqiyah. 


527 



•LL ■& : Walimah adalah makanan yang 

dibuat untuk jamuan pemikahan, berasal dari 
kata walim yang berarti menyatukan, karena 
saat itu suami-istri bertemu. Pendapat lain 
menyatakan, makna aslinya adalah lengkap 
dan menyatunya sesuatu, kata kerja walim 
adalah awlama. 


KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN 
BUDAK KEMUDIAN MENIKAHINYA 


HAD ITS KE-900 

it » • 


51 ^ -V. 

slJijl 5 * <fLj 

tflij *3® iiii Jji 4^3 

<A^1£ ^1 Uusj UJ3 JjI 
513 ‘jte*’ <3^3 tj. i3® 4JJ\ 

iUisf & > P 

J>*S uis *3® djjl jjjj 

uij3 iSj uj ^ cJ> jsSrf aiii : 

:JV5 1&5 VJ3V5 ^ 5UJ p5 a^Uo 

lt^- 13 riJJVil j} yiii ££3 

sp ^ (J4ii ^5) 

If* £>jl> ^IlpI fill \j : jUl <aI»o £1*1 

CJj ~£aZo I^tl AjjU- jJti 4^31 :j\S <( j^Lj| 

*3® 5^' Ji 2^*3 (£>■ 

•jji- cl f 4i 1 Q 5 : JOI 

Sj®St : JI eU gLS s J^\j tkj 


:JV5 l£j£ ^ SgU- U :JV5 «fJuj 

.iJjyjSj jjugj aJLC- 4jj\ ~^}\ [qj&sSj 

m *» 

4ltt : jll ijljLil Ui^rfu; :coU i JOl 

^giJl ‘JJJ1 ^ \43juhli t^ljui pi 

^ die & JvS »C&* fbj *3® &i 

*J>5 J**3 JalSj Aj J 5 ?4ii 

ai a****-!} jll) ^llJU i(*?w j*?j 
*-4l3 tL*4>> : jll ( 

•• 

jjilj aII® <uii aIji 

(>*a»All (j t» v-*^ 't :>^Lall v r >bS' A : j Aa-p-t) 


Anas bin Malik m meriwayatkanbahwaketika 
Rasulullah ^ dalam perang Khaibar, kami 
melaksanakan shalat Shubuh di sana ketika 
hari masih sangat gelap. Lalu Nabi ^ dan 
Abu Thalhah mengendarai tunggangannya, 
sementara aku membonceng Abu Thalhah. 
Nabi ^ melewati jalan sempit di Khaibar 
dan saat itu sungguh lututku menyentuh paha 
Nabi jg§. Lalu beliau menyingkap sarung dari 
pahanya hingga aku dapat melihat paha 
Nabi ^ yang putih. Ketika memasuki desa 
beliau bersabda, "Allahu Akbar, binasalah 
Khaibar dan penduduknyal Sungguh, jika 
kami mendatangi halaman suatu kaum , 
maka (amat buruklah pagi hari yang dialami 
oleh orang-orang yang diperingatkan itu. 
(Asf-Shaffat: 177)." Beliau mengucapkan itu 
tiga kali. 

Anas bin Malik melanjutkan, (saat itu) orang- 
orang keluar untuk bekerja. Mereka lantas 
berkata, "Muhammad dan bala tentaranya 
datangl" Kami pun menaklukkan mereka, 


528 



para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian 
datanglah Dihyah Al-Kalbi seraya berkata, 
"Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang 
wanita dari tawanan itul" Maka Nabi H 
berkata, "Pergi dan bawalah seorang 
tawanan wanita." 

Dihyah lantas mengambil Shafiyyah binti 
Huyay. Tiba-tiba seseorang datang kepada 
Nabi dan berkata, "Wahai Nabi Allah, 
Tuan telah memberikan Shafiyyah binti Huyay 
kepada Dihyahl Padahal dia adalah wanita 
yang terhormat dari suku Quraizhah dan suku 
Nadhir. la hanya pantas untuk Tuan." Beliau 
lalu bersabda, "Panggillah Dihyah dan wanita 
itu." Maka Dihyah datang dengan membawa 
Shafiyyah. Tatkala Nabi jgjj melihat Shafiyyah, 
beliau berkata, "Ambillah tawanan wanita 
selain dial" 

Lalu Nabi ^ memerdekakan wanita tersebut 
dan menikahinya. 

Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa 
yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, 
"Maharnya ialah kemerdekaan wanita itu, 
beliau memerdekakan dan menikahinya." 
Saat berada di perjalanan, Ummu Sulaim 
merias Shafiyyah lalu menyerahkannya 
kepada Nabi saat malam tiba, sehingga 
jadilah beliau sebagai pengantin. Beliau 
lalu bersabda, "Siapa saja dari kalian yang 
memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari." 
Beliau lantas menggelar hamparan terbuat 
dari kulit, lalu berdatanganlah orang-orang 
dengan membawa apa yang mereka miliki. 
Ada yang membawa kurma dan ada yang 
membawa keju. 

Anas mengatakan, "Aku kira ia juga 
menyebutkan sawiq (makanan yang dibuat 
dari biji gandum dan adonan tepung 
gandum). Lalu Nabi $§ mencampur makanan- 
makanan tersebut. Dan itulah walimah 
Rasulullah jg." 


(HR. Bukhari, Kitab: “Shala f (8), Bab: Masalah 
berkenaan tentang paha (aurat apa bukan) 
(12)) 


Penjelasan 

%£- : Terletak sejauh delapan band dari 
Madinah. 

sili : Shalat Shubuh. 
j-iL : Kegelapan di akhir malam. 

: Maksudnya menjalankan hewan 
tunggangan. 

j&- (5<*j ^ : Jalanan Khaibar. 

(jSi : Secara paksa atau secara berdamai. 
jizft \j fill : Dua kabilah Yahudi Khaibar. 

: Kata ini digunakan untuk muzakkar 
dan mu’annats selama kedua mempelai 
berada dalam pesta pemikahan, jamaknya 
‘unis untuk pengantin lelaki, dan ‘ara'is 
untuk pengantin wanita. 

U£i : Hamparan dari kulit. 

: Makanan terbuat dari jelai dan 
gandum. 

: Mencampur atau membuat. 

llli. : Makanan terbuat dari kurma, keju, dan 
samin, kadang kejunya diganti tepung. 

jdij SyLj iz : Yaitu makanan 

pernikahan, berasal dari kata walim yang 
berarti menyatukan, disebut demikian karena 
suami-istri bertemu. 


HAD1TS KE-901 

■r.s -r.s ' ji. . „ , ,, - 

(jlS :J15 <4JLfr 4jjl (jjfj CoA>- -V\ 

Coif y aJu c- alii ^yo AJjl J yj 

p yjJl 


529 



OjjI>. LJit Jjai i_jL \i LjbS” l^ :j (.SjU-JI 

(WJftj 

Abu Musa m berkata, "Rasulullah gj 
bersabda, 'Siapa yang memiliki budak 
wanita lalu memberikan hak-haknya dan 
bersikap baik kepadanya kemudian ia 
memerdekakannya lalu menikahinya maka 
baginya dua pahala.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pembebasan budak" 
(49), Bab: Keutamaan mendidik dan 

mengajari budak perempuan (14)) 

Penjelasan 

13 & : Ia nafkahi, berasal dan kata: ju^il 

artinya seseorangmemenuhi kebutuhan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya. 

: Pahala nikah dan mendidik, dan pahala 
memerdekakan. 


PERNIKAHAN NABI DENGAN ZAENAB 
BINTI JAHSY, TURUNNYA PERINTAH 
HIJAB, DAN KETETAPAN 
WALIMAH *URSY 

HAD ITS KE-902 


walimah dengan menyembelih seekor 
kamblng 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Mengadakan walimah walaupun hanya 
dengan satu ekor kambing (68)) 


HADITS KE-903 


Ci :J\i <4J £ ilJl (jfcj dUU ^ -Vf 




aJjI Uwjj jj Lij <UJl AUl 

***'' 1 • * f i a * ^ S ^ | ^ 

Uls <\yi jju U$3j ij IS Ja blj 

( jij -IxSj cp\l £y> j»ll «j>\l Qs ‘p\S dUi 

fj£i bb *1* &i ^Ji 

> ,+ *fc »• ' > • > ?i si 9>\» 

cJL>%3 cl^ob 

i\y&\ J jllj ^ &\ & ^31 

•" •»!«» I 1 -u' TC" 5- 

C-AOi «J*0 J> 

tfUS H \p\i \$i) &\ jj& Mg 

Juftl (^\o£ 

l-»L A i)^. YT :j^—a all t-ibS* "l# 

(jjNl O^-j N) Jji 


&I jjjl U :j\3 dJoi -Vf 

jp pji U a|CS ^ $1^ Jp Atlc- 

SlLjJjl.uiJj 

(aLij jl_j jll ylU "\A <_jbS" 1Y:() <»-ji-t) 


Anas m berkata, "Nabi 3 ® tidak pernah 
mengadakan walimah dengan seorang 
pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah 
yang beliau adakan atas pernikahan beliau 
dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan 


Anas bin Malik m berkata, "Ketika Rasulullah 
^ menikahi Zainab binti Jahsy, beliau 
mengundang orang-orang, lalu mereka 
menikmati hidangan. Kemudian mereka 
duduk dan berbincang-bincang. Lalu beliau 
mengubah posisi seakan-akan ingin berdiri, 
namun orang-orang tidak juga berdiri. Ketika 
beliau berdiri maka orang-orang pun ikut 
berdiri. Setelah itu tiga orang duduk lagi. 

Nabi 3^5 datang dan hendak masuk ke kamar 
Zainab, namun orang-orang masih tetap 
duduk-duduk. Setelah itu mereka berdiri dan 
beranjak pergi." 


530 



Anas berkata, "Lalu saya mengabarkan 
kepada Nabi bahwa mereka sudah pergi. 
Kemudian beliau masuk dan saya mengikuti 
beliau masuk, lantas beliau menurunkan kain 
tirainya antara saya dengan beliau. Allah 
'Azza Wa Jalla menurunkan (ayat): Wahai 
orangorang yang beriman, janganlah kalian 
masuk ke rumah Nabi.... (Al-Ahzab: 53)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Janganlah 
kalian masuk ke rumah nabi..." (8)) 


HADITS KE-904 

iuiUj-U fa Ul : j\3 fa -VI 

4&1 uJtS' ^1 (jfe 

juu |*UJaJJ (j-AiJi \toi 

4AJl AUl 4 jl^ill 

j»li U jll>3 

«fLj ^ ill ill 

si ? Sflc -- • * ' i" sT" 5 - •?"" i - 

|0J ub MJ (“bw 

f* fijp & <i£> ^ 

W £; z&\ & ^ tjLiSto 

04 |Jb lib (<Lva iA-iife Oj^w* 

J i ^ t | ^ A ^ ^ • I ♦ ^ i »• 

ds# 9/** 

liti (JIju All Jy v-»U o^ V* ijljlidl <»yi-l) 


Anas ass berkata, "Aku adalah orang yang 
paling paham dengan hijab. Ubai bin 
Ka'b pernah menanyakannya kepadaku. 
Rasulullah menjadi pengantin dengan 
Zainab binti Jahsy. Beliau menikahinya 
di Madinah. Beliau mengundang para 


shahabat untuk menghadiri jamuan makan 
setelah siang hari. Rasulullah £g kemudian 
duduk bersama beberapa orang setelah 
orang-orang pergi. Rasulullah jg lalu berjalan 
pergi dan aku mengikutinya sampai di depan 
pintu kamar Aisyah. Beliau mengira bahwa 
para shahabat sudah pulang, maka aku pun 
mengikuti beliau keluar tapi ternyata mereka 
masih duduk-duduk di tempat mereka. Beliau 
lantas kembali masuk ke dalam dan aku 
tetap mengikuti beliau untuk yang kedua 
kalinya. Sampai ketika di depan pintu kamar 
Aisyah, beliau kembali keluar, dan aku tetap 
mengikutinya. Dan ternyata mereka semua 
telah pergi, kemudian beliau memasang 
hijab antara aku dengannya, lalu turunlah 
ayat hijab." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Bila kamu selesai 
makan , keluarlah kamu" (59)) 

Penjelasan 

'j.ISJt (Li&t : Karena turunnya ayat hijab. 


HADITS KE-905 


JL>- -V® 


j* ci fa 

& fa $ * H <fa 

&\ &> fa & 

■.fa (f JcJui <cZj> £}£ fa fa 
Zjju fafa&\fa> ill l&utfjl 
faj faj fa ji fa\ 4 ciil 

* * JT "" j 

+ I * • *\ " *\“* «•' 0 O' • »♦?!* 

‘Oj cJuyli iteji ^ ooitf-li 

: JUS 0^1 p =4 jOl 4\ \ii 

:Jli c4i & 4 £S|3 fill: 4 ^Sl 

«^^>l i^jJl C%Iaa3 


531 



(4l)i t\ii U jli^aJj t^gji-1 tiUj ^ ajjo 

J^j ^ oM 5 j|ii Jii ^3 

^ ^ jij ^ .^5 

l>* f4-* 4** (4» lyj-" J** :<> 

f* fiftl cJij-j :Jl9 jA* gaj »£p- 

oi^ii j£ fLj &\ jsji ££ 

cfjj *!># j* f^l ^ Vl i ^fc*s 

s^xil ^ $JJ cjp! J-jfj cc^l Jid 

*8 giltf V j£u jlii i^f© :j^ >j 

JUI^^ ^ Jlf 4 - 5 ^ ify 

5j^\S (&-£ ills gU ill JLgftS 13 } 

4jp* s?iid 5^ ^=»Ji Vj 

jii ( jit & ^ V &13 (^ 4 ? 

fLj & J* 4l)l 0 Jij fJ& 4 : JS{ 

^ s • ««» 

XjAil i_»U It :^Kill i_>bT IV :j (JJjUJl A»^i-t) 


Anas bin Malik m berkata, "Apabila berjalan 
di dekat rumah Ummu Sulaim, Nabi ^ biasa 
mampir untuk memberi salam kepadanya. 
Ketika Nabi menikahi Zaenab, Ummu 
Sulaim berkata kepadaku, 'Bagaimana 
jika kami memberi hadiah kepada Nabi 
3H?' Aku jawab, 'Silahkan saja.' la pun 
mengambil kurma, samin, dan susu keju, 
lalu dimasak dalam kuali. Kemudian dia 
menyuruhku membawanya ke tempat Nabi 
M- Nabi menyuruhku meletakkan kuali itu dan 
menyuruhkan memanggil beberapa orang 
yang beliau sebut namanya, serta memanggil 
siapa saja yang aku temui di jalan. Aku 
laksanakan semua perintah itu, kemOdian 


aku kembali ke rumah. Dan ternyata, rumah 
sudah penuh dengan tamu undangan. 

Aku melihat Nabi meletakkan tangan 
beliau di atas makanan yang ada dalam 
kuali sambil berkecumik berdoa. Kemudian 
beliau mempersilahkan sepuluh orang untuk 
makan. Beliau mengingatkan mereka untuk 
berdoa menyebut nama Allah ketika makan 
dan mengambil makanan yang terdekat. 
Begitulah keadaannya hingga semua selesai 
dan bubar. Akan tetapi, ada beberapa orang 
yang masih tinggal untuk berbincang-bincang. 
Aku pun merasa risau dengan mereka. Nabi 
kemudian keluar ke bilik istri-istri beliau, dan 
aku pun mengikuti beliau. Lalu aku berkata, 
'Mereka sudah keluar.' Nabi segera kembali 
masuk rumah dan menurunkan tabir. Belum 
sempat aku keluar, beliau membaca ayat: 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kalian masuk rumah Nabi kecuali diizinkan 
kepadamu untuk suatu makanan tidak untuk 
menunggu masaknya, tetapi jika dipanggil 
masuklah, dan bila selesai makan bubarlah, 
dan jangan bersantai untuk bicara-bicara, 
sebab yang demikian itu mengganggu Nabi 
$3 lalu ia malu kepadamu, sedang Allah tidak 
malu untuk menerangkan yang haq. (Al- 
AJizdb: 53)." 

Anas mengatakan bahwa ia menjadi pelayan 
Rasulullah selama sepuluh tahun. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah i" (67), Bab: Hadiah 
untuk walimah (68)) 

— - • Penjelasan 

ot-% : Di sisinya. 
fc# : Tungku dari batu. 

: Penuh. 

2* : Berpisah. 

jiief : Aku sedih karena mereka tidak keluar. 

: Tempat tinggal ummahatul mukminin. 
6 SjJ <1)1 : Kecuali mendapat izin. 

itSj : Mashdar dari kata fllfiJl artinya mendapat 
makanan, maksudnya janganlah kalian 


532 



menunggu-nunggu makanan saat dimasak, 
hingga ketika menjelang matang kalian masuk. 

: Berpencarlah dan keluarlah dari 
rumah beliau. 

6) : Menunggu dan mengobrol. 

& : Karena mempersempit rumah 
beliau, juga keluarga beliau. 

: Malu untuk mengusir kalian. 


PERINTAH UNTUK MENGHADIRI 
UNDANGAN 

HAD ITS KJE-906 


cililE &\ csej $ 4JJ1 *£ ^ -vi 

131 :jJ «fLj ail ^ ail Jjij 5? 

jjli Y\ vjbS” IV : j 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang 
dari kalian diundang menghadiri walimah, 
hendaklah ia datang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Wajib 
menghadiri undangan walimah (71)) 


HADITS ICE-907 


0 & i*l 4JJI (jjfJ Sjjji ofl 6oa»- ~VY 

i&£i\ \$ j-Z «i23jii pU&iji, 4# 

ail ^ JLi3 ijail 3? jSj 4I^JI 

jij^ail 

•Aii SjC-JI aljj ^ Yt :^KsJI AY ijJjUkJt fj-^A-l) 

( <Ul { ja£- 


Abu Hurairah ss> berkata, "Nabi ^ bersabda, 
'Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan 
walimah yang hanya dihadiri oleh orang- 
orang kaya, sementara orang-orang miskir 
tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi 
undangan, sungguh ia telah bermaksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya sH." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Barang 
siapa yang tidak menghadiri undangan maka 
ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul- 
Nya (72)) 

Penjelasan 

pU&l ji, : Maksudnya di antara makanan 
terburuk, di sini diperkirakan, karena di 
antara makanan ada yang lebih buruk lagi 
dari makanan yang dimaksud. 

jJj : Yaitu tidak memenuhi undangan. 


WANITA YANG DITALAK TIGA TIDAK 
BOLEH DINIKAHI LAGI OLEH SUAMI 
HINGGA DINIKAHI OLEH LELAKI 
LAIN, DIGAULI, DICERAI, DAN MASA 
IDDAHNYA HABIS 

HADITS KE-908 

s\y>\ C^tXst- :cJ\I td-lilc - VA 

* 

^ • :. it ^ ^ • t ' . < «. fi. .i* 


Z - 1 1 S',? ?, »S • f , ‘ “if ?, s? 

«4frlSj O' 

1 " • •* 'T • ' * »,<; 

jBM Jj 

# rb*-* 65 J-M" 

ji Si >J d 5 : JUI 53 oSji 6»j^L: 

au! jul& aj ^ 4^ U® (s<Xft 


533 



((jjiitil SaV*i <~A> T of 


Aisyah %& berkata, "Istri Rifa'ah Al-Qurazhi 
datang menemui Nabi lalu berkata, 'Aku 
hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu ia 
menceraikan aku dengan talak tiga lalu aku 
menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, 
namun ternyata ia lemah syahwat. Beliau 
pun berkata, 'Apakah kamu mau kembali 
kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu 
merasakan madunya dan ia merasakan 
madumu.' 

Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat 
beliau, sedang Khalid bin Said bin AI-'Ash 
berada di pintu menunggu diizinkan masuk, 
lalu ia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apakah 
kamu mendengar apa yang dikatakan 
perempuan ini di hadapan Nabi 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (67), Bab: 
Persaksian orang yang biasa menipu (3)) 


Penjelasan ■ 



kjZSgt jijl' artinya, seorang 


lelaki mentalak istrinya begitu saja. Makna 
asli mabtut thalaqaha adalah membuat 
istrinya tidak bisa rujuk, ada juga yang 
menyebutkan dengan alif menurut 

salah satu dialek. 


yy Ji fcii : Ujung kain yang tidak disulam, 
mereka menyamakan kemaluan lelaki 
dengan bulu mata karena kecil, lembek, dan 
tidak bisa ereksi. 


uJcJliA Jjijj ixilii jjjSj : Kiasan untuk 
berhubungan badan, kenikmatan 
berhubungan badan disamakan seperti 
nikmat dan manisnya madu. Pendapat 
lain menyatakan, 'usailah adalah air mani 
lelaki, nutfah juga disebut ‘ usailah , dengan 
demikian kata ini bukan majaz karena kata 
ini disamakan seperti tetesan madu, atau 
kata ‘asal (madu) aslinya bisa berbentuk 
mudzakkar dan mu’annats. Adanya kata ini 


disebut dalam bentuk tashghir (‘ usailah ) 
sebagai isyarat sebagian kecil dari kenikmatan 
yang didapatkan. 


HADITS K.E-909 

JAJS 

gs. &\ & *g\ i jljsi 

jjL; j* A :jv5 


Aisyah fft meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki menalak tiga istrinya. Lalu 
wanita tersebut menikah lagi, dan dicerai lagi 
oleh suaminya yang baru. Nabi pun ditanya, 
"Apa ia boleh dinikahi lagi oleh mantan 
suaminya yang pertama?" Beliau menjawab, 
"Tidak, sampai suami barunya itu merasakan 
madunya sebagaimana suaminya yang 
pertama merasakan madunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "7a/ak" (68), Bab: 
Pendapat yang membolehkan talak tiga (4)) 


DOA KETIKA BERJIMAK 

HADITS KE-910 

4&1 ^gi)l J\3 -M* 

$5 J\ } tff :fLj *3* 

uifj jUaJjl .ill 

jf «iU$ £ U&? ja 3 ‘Uiljj U oUSJjl 

111 

(4*t jl 


534 



Ibnu Abbas m berkata, Nabi ig bersabda, 
"Sekiranya seseorang menggauli istrinya 
membaca: Ya Allah, jauhkanlah aku dari 
setan dan jauhkanlah setan dari apa yang 
Engkau rezekikan kepada kami. 

Lalu mereka ditakdirkan mendapat keturunan 
dari hasil hubungan itu, atau mereka 
dikaruniai anak, ia tidak akan diganggu oleh 
setan selamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Ucapan 
yang diucapkan seorang laki-laki ketika 
mendatangi istrinya (66)) 

Penjelasan - 

iUi yj: : Menggauli istri atau budak. 

U : Kata U disebut untuk yang 

berakal, karena U di sini bermakna sesuatu, 
sama seperti firman Allah e®, “Dan Allah 
lebih mengetahui apa yang dilahirkannya 
itu. ” (Ali 'Imran: 36). 

\lgZj ji fi : Yaitu melahirkan. 

uUS £ : Dalam hubungan badan tersebut. 


BOLEH MENYETUBUHI ISTRI DARI 
DEPAN ATAU BELAKANG ASALKAN 
BUKAN DI DUBUR 


HAD1TS KE-911 


jjii iSjii ;tf 15313 j c,, vjssif. : jjiS 


(ij'Jl (|^=J 

Jabir ss» berkata, "Orang-orang Yahudi 
berkata, 'Apabila seseorang menggauli 
istrinya dari belakang, maka mata anaknya 
akan juling.' Lalu Allah menurunkan ayat; 


Istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka 
datangilah ladang kalian dari mana engkau 
kehendaki. (Al-Baqarah: 223)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsif (25), Surat: Al- 
Baqarah (2), Bab: Wanita-wanita kalian 
adalah ladang-ladang kalian (39)) 

Penjelasan 

\is\jj ■yt : Yaitu menggauli kemaluan istri dari 
belakang. “ Isteri-isterimu adalah (seperti) 
tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu 
itu bagaimana saja kamu kehendaki ." (Al- 
Baqarah: 223). Yaitu, datangilah mereka 
seperti kalian mendatangi tanah yang ingin 
kalian tanami dari sisi manapun yang kalian 
inginkan, kalian tidak dilarang mendatangi 
dari arah tertentu. Makna ayat; gaulilah 
mereka darisisimanapunyangkalianinginkan 
dengan syarat sasarannya sama, yaitu tempat 
untuk bercocok tanam. Ini termasuk kiasan 
lembut dan sindiran yang bagus. Dibatasi 
dengan bercocok tanam sebagai isyarat 
bahwa tempat untuk menanam benih tidak 
boleh dilalui hanya karena syahwat, karena 
tujuan utama pergaulan ini adalah menyiram, 
bukan menuntaskan syahwat. 


HARAM MENOLAK KEINGINAN SUAMI 
UNTUK JIMAK 

HADITS KE-912 

jvl :j\i IA& &\ -w 

* V 

S f$\ ciu; 131 :ft ,J 

ifc^i ^ %-jj Jty 

> 1 ^il 00L lij Ao :^KJ| IV (^jjlAwJI 


535 



Abu Hurairah as berkata, "Nabi 2g bersabda, 
'Apabila seorang istri meninggalkan tempat 
tidur suaminya pada malam hari, malaikat 
akan melaknatnya hingga ia kembali (ke 
tempat tidur suaminya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: J ika 
wanita tidur dengan menjauhi ranjang 
suaminya (85)) 


Penjelasan 

: Meninggalkan tempat tidur suami lalu 
suami marah karena hal itu sementara si istri 
zalim. 

liilJJ : Para malaikat pencatat amal 
atau malaikat lain yang ditugaskan untuk itu. 

££/ Ji : Dari perilaku meninggalkan suami. 


HUKUM *AZL 

HADITS KE-913 

:J \3 Jux* 31 -\\r 

m 0 * **2* ** * ' 

<j>JI OS-g Ulfi. ci&g <;Ul)l 

Sfo 4 i)i ‘j> 51 uSjSl 

i* sdL 3 it JJ \yii 00 fLj ^ 
o* ** s if u» : jisi { jijS 

(j 'l-i . n' l ojjft v— >U rr "\l :(j (£jUwJI A»^».t) 


Abu Sa'id meriwayatkan, ia berkata, "Kami 
pernah keluar bersama Rasulullah $g pada 
perang Bani Mushtahaliq, kemudian kami 
berhasil menawan para wanita dari ketOrunan 
Arab. Kami tertarik dengan para wanitanya 


hingga kami merasa ingin memilikinya, tapi 
kami akan membuang mani kami keluar 
('azl). Lalu kami saling berkata, 'Apa kita 
akan melakukan 'azl sementara Rasulullah 
jg ada di tengah-tengah kita dan kita belum 
menanyakannya kepada beliau.' Akhirnya 
kami bertanya kepada beliau tentang 
masalah ini. Beliau menjawab, 'Sebaiknya 
kalian tidak melakukannya. Sebab, tidak ada 
satu bibit pun yang akan jadi hingga hari 
Kiamat kecuali pasti akan jadi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Bani Musthaliq (32)) 

- Penjelasan - 

p : Mencabut zakar dari kemaluan 
istri sebelum mengeluarkan air mani demi 
menghindari kehamilan, apakah ini boleh 
atau tidak? 

vjjj * : Tidak memiliki suami atau istri. 

jjsjl : Takut budak wanita kami punya 
anak karena akan menghalangi si budak wanita 
tersebut dijual, karena kami menyukai harga. 

S o' f..4allc. U : Maksudnya tidak 
mengerjakan hal itu tidak wajib bagi kalian, 
atau M di sini zaidah (tambahan), maksudnya 
tidak kenapa kalian melakukan hal itu. 

ills : Jiwa. 

: Dalam ilmu Allah. 

‘Mj : Di alam nyata, karena apa yang 
Allah takdirkan, pasti terjadi. 


HADITS KE-914 

/• «- , f C -! • „ 

* J\5 “Ml 

££ &\ ^ Si 

v "5 

(j* U USii l$l\3 JjJJLitSJ Jl :JLaI tjjL 

0 a \ isQji £ ji 0 0 


536 



Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami 
mendapatkan tawanan, lalu kami melakukan 
'azl. Maka kami menanyakannya kepada 
Rasulullah |g. Beliau bersabda, 'Apakah 
kalian benar-benar melakukannya?' Beliau 
mengatakannya hingga tiga kali. Beliau 
melanjutkan, 'Tiada suatu bibit pun yang 
ditetapkan jadi hingga datangnya hari 
Kiamat, kecuali ia pasti jadi."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: ' Azl 

(96)) 

Penjelasan 

Cl Ulit : Yaitu wanita-wanita yang kami 
dapatkan dari orang-orang kafir sebagai 
tawanan dalam perang Bani Musthaliq. 

J^u : Mencabut kemaluan sebelum air mani 
keluar karena tidak menginginkan anak 
dari si ibu atau khawatir si budak wanita 
tersebut tidak bisa dijual karena statusnya 
telah menjadi ummul walad, atau untuk 
menghindari banyaknya tanggungan bagi 
yang tidak punya banyak rezeki, sehingga ia 
menginginkan sedikit anak agar tidak terlalu 
terbebani nafkah. 

S/J 0 j) j-jIT ilia # ^ : Baik kalian 
melakukan ‘azl atau tidak, sehingga ‘azl yang 
kalian lakukan tidak ada gunanya, karena 
ketika Allah telah menakdirkan menciptakan 
anak, air mani kalian akan mendahului 
kalian, sehingga upaya apapun tidak akan 
membawa hasil. 


HADITS KJE-915 

yU- -<i\o 


3abir berkata, "Ketika kami melakukan 'azl, 
Al-Qur'an masih turun." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: ' Azl 
(96)) 


54 * * 


II ** ^ ^ >-’.1 • 

:J13 <4JL& 4jJl 


537 




MAHRAM DARI SUSUAN SAMA 
DENGAN MAHRAM DARI KETURUNAN 

HADITS KE-916 

($fej doji- -^V\ 

4311 43)1 ifLj &\ &> 

Oj*0 CUj^* 4 » UjJlj tUbXdCr aJUuj 

\3 cJlild tiiat cJ\3 c*o £3 

^ ^j) uSu si}? 4ii j£lj 


&\s% Jfc lift 4 ill 5 cJUl 

4 II& 43ll 43 iI j ijlj (JI^S :cJ\I mSL13 ^ 
cJUl (itL^jpl ya djgj&- ij) U^lj oljt 

(iftU»jJi ^ I^J) &. S5tf 5^ jl sii|te 
jdij *5* Ai ^ Ai jiS,gp 

jc iolpJt <_j\j V ’i~iU' | >.'} t_jVsS” of :,_) (jJjliiJl 

i ■ • i 1 (jjijAwJLl i-A—iSll 


Aisyah, istri Nabi-g; meriwayatkan bahwa 
Rasulullah padasuatu hari ada bersamanya. 
Saat itu ia mendengar suara seorang laki-laki 
mlnta izin rriasuk rumah Hafshah. 



Aisyah berkata, "Lalu hal itu aku katakan 
kepada Rasulullah jg, 'Wahai Rasulullah, 
ada laki-laki yang minta izin masuk ke 
rumah baginda?' Rasulullah berkata, 'Aku 
mengenal laki-laki itu, ia adalah paman 
Hafshah dari jalur susuan.'" 

Aisyah berkata, "Seandainya si fulan 
(pamannya karena sesusuan) masih hidup, 
ia boleh masuk menemuiku?" Rasulullah jg 
bersabda, "Ya, benar, karena mahram dari 
jalur susuan sama seperti mahram dari jalur 
keturunan (kelahiran)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 

- Penjelasan 

i\j \ : Aku mengiranya. 

l*iJ : Lam di sini artinya ‘an (dari), maksudnya 
dari pamannya. 

fie JiS : Apakah ia boleh masuk menemuiku. 

jftjll & : Yaitu seperti yang diharamkan 
karena nasab. 


539 



SUSUAN MENJADIKAN SUAMI YANG 
MENYUSUI SEBAGAI MAH RAM BAGI 
YANG DISUSUI 


HAD ITS KE-917 

:cJl5 4)1 ($0j 4-lilc- -W 

j/I U^u ^4^1 ^ >? gi\ 5i : Q 

5^1 £ a&ljjitf iSIS :cii 

•*** 

^ ,^1 rf tef 

d\ & jp>$ ji 

:4 oJdlS tjJilj aJl& 4)1 J»-JLd 

5^i ^4*^1 ^ £i £if Sj^i u; 

Ai ^ji jul aftid oSi of o4sS 

*•*> • 

Ij :cii (il l fr Jjjj SU jl eUla Uj :jju£ 
jfejj .yjOjl ji jijjl %\ Jill J# 

A)ld *<J :Ju3 ^jmaaaJI el^al ^oub^l 

!■»••'• o j I 4 «• 
CJlL^o CO J «£JU£ 

^ ijjaa TT flj l obS* V !|^ <b^>l) 

(tflt (gjJI Ojtf I jU-jG Y)Jji 


Aisyah mengisahkan, "Aflah, saudara Abul 
Qu'ais datang meminta izin untuk menemuiku 
setelah turun ayat hijab. Abul Qu'ais adalah 
ayah Aisyah dari susuan. Lalu aku jawab, 
'Saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk 
menemuiku hingga saya meminta izin 
Rasulullah $3 terlebih dahulu. Karena bukan 
saudara Abul Qu'ais yang menyusuiku, tapi 
istrinya yang menyusuiku.' 

Setelah Rasulullah gjg datang, saya berkata, 
'Wahai Rasulullah, Aflah saudara Abul Qu'ais 
datang minta izin untuk menemuiku, namun 
saya tidak mengizinkannya sebelum meminta 


izin kepadamu.' Maka Nabi 4 § bersabda, 
'Kenapa kamu tidak mengizinkan pamanmu?' 

Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, bukan ia 
yang menyusuiku, tapi istri Abul Qu'aislah 
yang menyusuiku.' Lalu Nabi jg£ bersabda, 
'Izinkanlah ia, karena ia pamanmu, maka 
kamu akan beruntung.'" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Tafsii" (65), Surat: AFAhzab 
(33) Bab: Firman-Nya: "Jika kamu melahirkan 
sesuatu atau menyembunyikannya " (9)) 

Penjelasan --- 

isJSLj cJjS : Kata-kata yang diucapkan 
orang Arab namun bukan hakikatnya yang 
dimaksudkan, karena makna kata-kata ini 
adalah kau menjadi miskin. Pendapat lain 
menyatakan; maknanya; akalmu lemah jika 
kau mengatakan seperti itu, atau kau akan 
menjadi miskin jika kau tidak melakukannya. 


HADITS KE-918 

:cJ \5 d^c, 4jjl -MA 

j* Os-***? :jUi i oST 5Siaii 

t\y>\ dlsioijl : J\1 dUi cLSj rcJuii dllfr Ul^ 
4)1 j>j cJlo :cJIa 3 ,jrl jijij jfl 
0\ <£&? jii : jlil .jdlj ii)l 

Jft ij't *.H «-Aj V 

>_AoS(l 


Aisyah berkata, "Aflah meminta izin 
kepadaku namun aku tidak mengizinkannya." 
la berkata, "Kenapa kamu berhijab dariku 
padahal aku ini pamanmu?" Aku katakan, 
"Bagaimana bisa (engkau sebagai 
pamanku)?" la menjawab, "Istri saudaraku 
telah menyusuimu." Aisyah berkata, "Lalu aku 
tanyakan hal ini kepada Rasulullah sg, dan 


540 



beliau bersabda, 'Aflah benar, izinkanlah ia 
masuk.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 


Penjelasan 

Ini menunjukkan, labanul fahl 
mengharamkan, suami wanita yang 
menyusui laksana ayah bagi anak susuan, 
dan saudaranya laksana paman bagi anak 
susuan. 


HARAM MENIKAHI PUTRI SAUDARA 
SESUSUAN 

HAD1TS KE-919 


HARAM MENIKAHI ANAK TIRI DAN 
SAUDARA ISTRI 


HAD ITS KE-920 

i, . -r.s s-. s; * * - 

4JJ 1 u OJL9 :cJ\3 Om »• 

:cii lalS jiiU :j\3 $ c J j 4 cU ji 

ilU ilJ :cJi 5^1 :JlS 

Si :jl5 

Hi }\ iZ\ : jll JJiS Obi ^iJb :cJJ 

<(J cJi>> U JJ :Jll |Lsj :cJl9 

y-*s & ^ a 

t^Ul - tjjU ujbfT * 1 Y 


:Jl3 tLfli.c- 4A)1 jj/Uft j|jjl c«oj> —AW 

S :sj> cl j^ii j\s 

C£ 0-? U fj£ ‘J. 

Jc. (_jU V joblfill <_jU^ or 

(^-...U^U^IjvLiS' 


Ibnu Abbas ss berkata, "Nabi jg berkata 
tentang putri Hamzah, 'Dia tidak haial bagiku 
karena apa yang haram karena susuan 
itu sama dengan apa yang haram karena 
keturunan, dan ia adalah putri saudara 
sepersusuanku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 


Ummu Habibah berkata, 'Wahai 

Rasulullah, adakah Anda berhasrat pada 
putri Abu Sufyan?' 

Beliau balik bertanya, 'Aku harus berbuat apa 
memangnya?' 

Aku berkata, 'Menikahinya.' 

Rasul bertanya, 'Apakah kamu menyukainya?' 

Saya katakan, 'Aku tidak ingin jika 
kebaikanmu kunikmati sendiri; saya ingin 
agar kebaikanmu juga dinikmati saudariku.' 

Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia tidak 
haial bagiku.' 

Aku berkata, 'Telah sampai berita kepadaku 
bahwa Anda tengah meminang.' 

Beliau bertanya, 'Maksudmu, putri Ummu 
Salamah?' 

Aku menjawab, 'Ya.' 

Beliau bersabda, 'Meski bukan anak tiriku, 
ia tidak haial bagiku. Tsuwaibah telah 
menyusuiku dan juga ayahnya. Untuk 


541 



itu, jangan kalian tawarkan anak-anak 
perempuan dan saudari-saudari kalian 
padaku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Anak- 
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
(26)) 


Penjelasan 

: Isim fa’ll dari kata keija akhlahu, 
artinya ia mendapatinya dalam keadaan 
kosong, fahuwa mukhlin, wal mar’atu 
mukliyah, ini termasuk salah satu makna 
pola afalu, seperti ahmadtuhu artinya 
saya mendapatinya dalam kondisi terpuji, 
maksud adalah aku tidak ingin kau 

hanya memiliki istri aku saja (aku ingin kau 
memiliki istri-istri lain). 

J : Ia tidak halal bagiku, karena itu 
namanya menyatukan dua wanita bersaudara 
(dalam ikatan pemikahan). 

<J oJi U : Yaitu, putri Abu Sufyan 

tidak halal bagi Nabi jgs karena dua sisi; ia 
adalah anak tiri Nabi dan ia adalah putri 
saudara sesusuan beliau. 


SUSUAN YANG MENJADIKAN 
MAHRAM IALAH SUSUAN 
YANG MENGHILANGKAN KELAPARAN 

HADITS KE-921 

:cJll &\ 1 i5\c ioO*- -\S\ 

(j* I :cJj IjJb aJLSI & U 

^ Uuyu & <>y&\ 


^ m." <_j\j Y ( m.U t _»bS" of :j (jjjlidl *>-^>.1) 

J-LbJlj <_A— iS/l 

Aisyah berkata, "Nabi jg menemuiku saat 
di sampingku ada seorang laki-laki. Beliau 
bertanya, 'Wahai Aisyah, siapakah orang 
ini?' Aku menjawab, 'la saudara sesusuanku.' 
Beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, lihatlah 
orang-orang yang menjadi saudara-saudara 
kalian, karena susuan yang menjadikan 
mahram ialah susuan yang menghilangkan 
kelaparan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 

Penjelasan 

: Dari nazhar, artinya berfikir dan 
merenung. 

u5j» : Fa’ ta'liliyah (alasan), 
berdasarkan sabda, “Perhatikanlah saudara- 
saudara kalian,” maksudnya tidak semua 
lelaki yang disusui ibu-ibu kalian menjadi 
saudara-saudara kalian, karena syarat susuan 
adalah karena maja’ah, maksudnya susuan 
yang mengharamkan (baca; memberikan 
status mahram) secara syar’i adalah susuan 
yang memperkuat badan dan mengganjal 
rasa lapar. Ini hanya berlaku pada saat kecil 
sebelum mencapai usia dua tahun. 


542 



BAB 18 

ANAK MILIK MAJIKAN 
DARI BUDAK WANITA 


HADITS KE-922 

J • J I C-S S •'*1, J • , 

- < K? 

‘lift :lil JUl ^ SZ j o^llj 

$1 c£' Jli-j 'i 

\& :SZj & SZ jlij ^ j|^| t &| ii? 

*#» i#4 J& jp fh «&5 5 s£? 

jj ^ 4*1 a>i 

# «i^ e & £ : jUS ® «s ^ 

^ ^ • T^ i ^ ^ • 

■^9 o^mi O^J |Jii 4 a<j 0*»*J 

uT* *1 )^ ' »|/i yl; ^ 1 * L-jbS" rt : j 

(<aiCj asj»j 


Alsyah ® mengisahkan, Sa'ad bin Abi 
Waqqash berselisih dengan Abdu bin 
Zam'ah dalam perkara seorang anak. Sa'ad 
berkata, "Wahai Rasulullah, dia ini anak dari 
saudaraku Utbah bin Abi Waqqash yang 
bersumpah kepadaku bahwa dia adalah 
anaknya. Perhatikanlah kemiripannyai" 

Abdu bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, 
ini saudaraku yang dilahirkan di atas tempat 
tidur ayahku dari hamba sahayanya." 


Rasulullah jjjjj pun memperhatikan 
kemiripannya, beliau melihatnya mirip sekali 
dengan Utbah. Namun, beliau bersabda, 
"Anak itu milikmu wahai Abdu bin Zam'ah. 
Anak itu milik si pemilik ranjang (suami) 
sedangkan untuk pezina baginya batu 
(rajam). Berhijablah engkau darinya, wahai 
Saudah binti Zam'ah." Sejak itu Saudah tidak 
pernah melihatnya lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual bell' (34), Bab: 
Membeli, menghibahkan dan memerdekakan 
budak dari kafir harbi (1 00)) 

Penjelasan 

&5 y xi. : Saudara Saudah, Ummul 
Mukminin. 

mZ : Yaitu ia berwasiat. 

jAy& 4jjl : Nasab anak dihubungkan pada si 
pemilik tempat tidur; suami atau tuan. 

: Si pelaku perzinaan. 

: Sia-sia, ia tidak punya hak atas anak. 

Uij sSJi U Ha : Yaitu sebagai anjuran 
dan langkah antisipasi, karena jika tidak 
demikian, nasab dan status saudara Abd bin 
Zam’ah dengan Saudah secara zhahir syariat 
berlaku, karena Abd terlihat mirip sekali 
dengan Utbah. 


543 



&\ 5^1 ^ - w 

Aijii :Jvl .jd^j 

ijil^ill Jjll t-iL \A i^jiSljJiU uikS* A# : j ({jiAJI 

(*>t jt CajK* » _^»- 


HADITS KE-923 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi g|, 
beliau bersabda, "Anak adalah milik pemilik 
ranjang (suami atau tuan dari sahaya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (85), Bab: Anak 
adalah milik pemilik ranjang, baik merdeka 
atau budak (18)) 


MENGENALI TANDA ANAK 

HADITS KE-924 


4JUl Jj \ytij f$£> j^S :cJ\l -\$ir 

•JlS ‘Jipjij $ olS jij 
^ j5o S3? of fjf Site G 
<u^u j i j JS tijujj lid 

Of # ai 5 i ojuJ 

(i_a3liM i_>\j T*\ jaII t-ilsS' Ao «>^>l) 


Aisyah mengisahkan, suatu hari Rasulullah 
menemui kami dalam keadaan gembira, 
lantas beliau berkata, "Wahai Aisyah, 
tidakkah engkau lihat Mujazaz Al-Mudliji 
menemuiku lantas ia memandang Usamah 
bin Zaid dan Zaid yang sedang berselimut, 
kepala keduanya tertutup dan telapak kaki 
keduanya terlihat?" 

Lantas beliau bersabda, "Telapak kaki- 
telapak kaki ini merupakan bagian satu 
dengan yang lainnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Faraidh " (85), Bab: Ahli 
silsilah keturunan (31)) 

— - • Penjelasan 

*0 0* : Zaid ini adalah Zaid bin Haritsah. 

&LS : pakaian. 

: Tercipta dari sebagian yang lain. 


BERAPA LAMA SUAMI TINGGAL 
DENGAN ISTRI YANG GADIS DAN 
JANDA SETELAH AKAD 


HADITS KE-925 


lSj3 IftJUfr fill jp j£jl 

ft ft &3 Ualfr flli ijSJl jp C4*JI 

lij <— j\j 1Y : j lSjUiJI 

W'JP 


Anas t$s berkata, "Sunahnya bila seorang 
lelaki mempoligami istrinya yang janda 
dengan seorang gadis, ia tinggal bersama 
(istrinya yang masih gadis itu) selama 
tujuh hari, baru kemudian membagi-bagi 
(malamnya). Dan bila ia menduakan istrinya 
yang masih gadis dengan seorang janda, ia 
tinggal bersama istri barunya (yang sudah 
janda) selama tiga hari, baru kemudian 
membagi-bagi (malamnya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: Apabila 
janda menikahi perjaka (101)) 

Penjelasan 

$11)1 : amalan yang dimaksud marfu' 

melalui ijtihad Anas bin Malik. Makna hadits; 
amalan ini menghilangkan rasa malu dan 
menumbuhkan cinta kasih. Untuk gadis 


544 



perawan waktunya ditambah, karena ia lebih 
pemalu. 


PEMBAGIAN HARI DAN MALAM Dl 
ANTARA PARA ISTRI 

HADITS KE-926 

Jp Jlfcl :cJll -w\ 

jUS &\ jji? Uli 4^ sfcii 44S1 =j/^ 

ilia idj jjj jty) 

U :cJJ (eUli Vi cj> ^ ci&l 

V :t— »ly»-Sn Sjy— VT : ji-J&Jl cjbS" lo : j t) 

((o*-* (>* l3v*) Jj* 


Aisyah & berkata, "Saya selalu cemburu 
kepada setiap wanita yang menyerahkan 
dirinya kepada Rasulullah gj." 

Saya juga katakan, "Apakah patut seorang 
wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika 
Allah menurunkan ayat: Kamu boleh 

menangguhkan (menggauli) siapa yang 
kamu kehendaki di antara mereka (istri- 
istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa 
yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang 
kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari 
perempuan yang telah kamu cerai maka 
tidak ada dosa bagimu." (Al-Ahzab: 51). 
Saya (Aisyah) berkata, 'Saya melihat Rabb- 
mu sangat cepat memenuhi keinginanmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Kamu boleh 
menangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)." 
(7)) 


Penjelasan 

jlct : Dari kata ghirah, yaitu cemburu dan 

harga diri. 

usjf U : Aku tidak mengira. 

Sty £ S/i : Selain bersegera memenuhi 
keinginanmu tanpa menunda-nuda. 


BOLEH MEMBERIKAN G I LI RAN 
KEPADA MADUNYA 

HADITS KE-927 


I * I ^ Ti** i X* 0 * i ^ • . " • ^ 

u jsa »- : JU tjlhfi. Lc. -^V 

JJI Jua ojU>- gjiUA JJI £* 

‘^43 62 ^ ^ ii* : u 

.Ujijijs % Vl 4 ^ jSSj iSjS 

jdlj 4A3^ jLlfr 5^ ^ ‘15^513 

i*> 13 Vi ‘ij^ 5 ^ *^**5 

(»LjJI •jjS' (— A j t :^KJI (—ills' tV (jyliyJl 4>|i-l) 


Atha' berkata, "Kami pernah menghadiri 
jenazah Maimunah bersama Ibnu Abbas di 
Sarif, lalu Ibnu Abbas berkata, 'Ini istri Nabi 
3§. Jika kalian mengangkat peti mayatnya, 
maka jangan sampai bergoncang dengan 
keras, tapi pelan-pelanlah. Sebab, Nabi 
$£ mempunyai sembilan orang istri, beliau 
membagi hari-hari kepada delapan orang, 
sementara kepada yang satu orang tidak." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kebanyakan Wanita (4)) 

---Penjelasan 

: Ummul Mukminin binti Harits Al- 
Hilaliyah. 

1 Yaitu, Saudah binti Zum'ah, karena ia telah memberikan 
jatah malamnya kepada Aisyah tn • 


545 



: Sebuah tempat sejauh duabelas mil dari 
Makkah, di tempat inilah Nabi m menggauli 
Maimunah. 

: Tikar dimana ia diletakkan di atasnya 
setelah ia meninggal dunia. 

V5 : Jangan kalian menggerak- 
gerakkannya dengan keras, tapi berjalanlah 
membawa jenazahnya dengan kecepatan 
sedang, karena kesuciannya setelah ia 
mad masih tetap bertahan, sama seperti 
kesuciannya saat ia masih hidup. 

£13 : Sembilan istri yang berada dalam ikatan 
pemikahan beliau; Saudah binti Zam’ah, 
Aisyah, Hafshah, Umrau Salamah, Zainab 
binti Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyah, 
Shaifyah, dan Maimunah. 

: Yaitu Saudah, iamenghadiahkan 
malam gilirannya kepada Aisyah. 


SUNAH MENIKAHI WANITA YANG 
TAAT BERAGAMA 


HAD1TS ICE-928 

I 

d !3>) -WA 

'.gji f\yi\ jpj :jvl 0* &\ 

oil quj 

<-*\j \# <_>VsS' "W : j 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
|g, beliau bersabda, "Wanita dinikahi 
karena empat hahhartariya, keturunannya, 
kecantikannya, dan karena agamanya. 
Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya 
kamu akan beruntung." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah"{67), Bab: Sekufu 
dalam agama (1 5)) 

Penjelasan 

gji : Empat hal. 

: Karena ketika si istri memiliki harta, 
mungkin tidak membebankan nafkah 
pada suami dan lainnya di luar batas 
kemampuannya. 

: Karena kemuliaannya, makna 
asli hasab adalah kemuliaan para leluhur 
dan kerabat, diambilkan dari kata hisab 
yang berarti menghitung, karena ketika 
membanggakan diri, orang menyebut-nyebut 
keutamaan dan kemuliaan para leluhur dan 
kaum mereka. 

: Keindahan dan kecantikan diharuskan 
dalam segala sesuatu, khususnya pada wanita 
yang menjadi pendamping dan teman tidur. 

gi2)l : Pilihlah wanita yang memiliki 

agama. Makna hadits; yang patut bagi 
mereka yang memiliki harga diri dan agama, 
agama harus menjadi pusat perhatian dalam 
segala hal, khususnya untuk sesuatu yang 
akan bertahan lama dan besar bahayanya. 
Karena itulah Nabi memilih standar ini 
berdasarkan sisi yang paling ditekankan, 
lalu memerintahkan untuk meraihnya yang 
merupakan puncak pencarian dan pemilihan. 
Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dicari 
mengandung nikmat dan faedah besar. 

Coy : Kedua tanganmu miskin jika 
kau melanggar apa yang diperintahkan 
kepadamu. Tariba ar-rajulu artinya 
seseorang menjadi miskin. Ini adalah kata- 
kata yang sering terucap namun bukan 
hakikatnya yang dimaksud. 


546 



SUNAH MENIKAH DENGAN GADIS 

HADITS KE-929 


AJdl Ofj AJdl .u* jjU- - W 

" > "t*** 

^ ji 4ii 4 jul : ji5 

U :JVil \2 cJ.jj5 :ciil U :jdlj 
Jlfj J^l) Lp jlS l^ug 45&&J OU 
jUl <j£* g| OUi ojHI :(^l3l 

4 JvS 4}fc A*l :j> 

AJjl^ ;|Jui^ aJlc- 4JUI 4JDl J^-j3 

ifeSiS 

(oLa&II gyji «-»U \* iv 


Jabir bin Abdullah m berkata, "Aku sudah 
menikah." Rasulullah ^ bertanya, "Wanita 
bagaimana yang kamu nikahi?" Aku 
menjawab, "Aku menikahi seorang janda." 
Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak 
menikah dengan seorang gadis, sehingga 
kamu dapat bermain-main dengannya?" 

Aku pun menuturkan hal itu pada Amru bin 
Dinar, lalu Amru berkata, "Aku mendengar 
]abir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah jg§ 
bersabda padaku, '(Mengapa bukan) wanita 
yang masih gadis, sehingga kamu dapat 
bermain-main dengannya dan ia pun dapat 
bermain-main denganmu?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menikahi janda (10)) 

Penjelasan 

ell U : Yaitu perawan-perawan. 

: Mashdar dari kata mula'abah, riwayat 
lain menyebut lu’ab, artinya liur. Ini 
mengisyaratkan untuk menghisab lidah 


dan bibir istri perawan, dan ini teijadi saat 
bercumbu rayu dan berciuman. 

el SS,U. Si* : Inilah alasan menikahi 
perawan, karena cinta kasih yang sempuma 
ada di sana, di samping wanita janda 
kadang hatinya masih tertambat pada suami 
pertama, sehingga cintanya tidak sempuma, 
tidak seperti gadis perawan. 


HADITS KE-930 

ifcl (sej 

^ j{ o\l; iijjj q \ dili :jvl 
Ai 4)1 4 jul .vg ifjAi 

:jul :ci& jjlf 5 cJ-jj; :fLj <u£ 
Slj5 :jll vg jj :cii ig p? 

313 COIL; 3j3j <iU* ill 5j :tf ciil 

is iL*. t • 5-S* s , ? 5 ?!?>•?' 

#yl C*»-jjX3 0» 

S*- jf 3jG :JU3 Ip 

lf»yj itjll JjC iwjL \f ul6* W 

(»Jj j 


Dabir bin Abdullah $& meriwayatkan, 
"Ayahku wafat dan meninggalkan tujuh atau 
sembilan anak perempuan. Oleh karena 
itu, aku menikah dengan seorang janda. 
Rasulullah bertanya kepadaku, 'Apakah 
kamu sudah menikah, wahai Habir?' Aku 
menjawab, 'Sudah.' Beliau bertanya lagi, 
'Dengan gadis atau janda?' Aku menjawab, 
'Dengan janda.' Beliau bertanya, 'Mengapa 
kamu tidak menikah dengan gadis sehingga 
kamu dapat bermain-main dengannya dan ia 
dapat bermain-main denganmu. Kamu dapat 


547 



bergurau dengannya dan ia juga dapat 
bergurau denganmu?' Aku pun berkata 
kepada beliau, 'Abdullah (ayahku) telah 
menlnggal dan meninggalkan banyak anak 
perempuan. Aku tidak suka menghadirkan 
untuk mereka seorang (istri) yang seperti 
mereka (sama-sama gadis). Oleh karena itu, 
aku menikahi seorang wanita yang dapat 
mengurus dan membimbing mereka.' Beliau 
bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu, 
atau memberimu kebaikan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nafkah" (69), Bab: 
Bantuan istri untuk suaminya perihal anak 
(12)) 


Penjelasan 

4>l Jut 0^44 : Maksudnya ayahnya. 

j 4 ^:Yaitumasihkecil,belumberpengalaman 
dal am banyak hal. 

: Sudah berpengalaman dan mengetahui 
banyak hal. 


HAD ITS KE-931 

CUlT :J\5 < ji\s? lioai' 

Jp C-i|ou llils uls iSjjf. 4&I 

c-iaJll « ( j^> «<J£ia3 

U : jlS SfLj *3* &\ 4&I Jjijj ui ££ 

tjlf ^ :j\3 lS jf ci-jjj 

&'A Uii : JvS 

$ ill* ^ *3 S&S :jul 

%1ji jLyiis 

(jJjJI <_Ji> i_jU \n "\V t£,U»Jl <^*-1) 


Jabir ss berkata, "Aku pemah bersama 
Rasulullah jgg dalam suatu peperangan. Dalam 
perjalanan pulang aku terburu-buru memacu 
untaku. Seorang pengendara pun menguntit 
di belakangku. Ketika aku menoleh, ternyata 
ia adalah Rasulullah jg. Beliau bertanya, 'Apa 
yang membuatmu tergesa-gesa?' Aku jawab, 
'Karena aku baru saja menikah.' Beliau 
bertanya lagi, 'Dengan gadis atau janda?' 
Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, 
'Mengapa tidak dengan gadis sehingga 
kamu dapat bercanda dengannya dan ia 
dapat bercanda denganmu.' 

Ketika sudah dekat, kami pun mempercepat 
agar segera sampai. Beliau lantas bersabda, 
'Pelan-pelan, agar kalian sampai pada 
malam hari (setelah shalat Isya) sehingga 
yang kusut rambutnya dapat bersisir dan 
agar mereka bisa mempersiapkan diri.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Meminta anak (122)) 

Penjelasan 

& : Perang Tabuk. 
tdlS : Kami pulang. 

: Lamban. 

U : Apa yang menyebabkanmu terburu- 

buru? 

: Baru saja menikahi seorang 

wanita. 

: Kenapa kau tidak menikahi. 

: Perawan. 

'*£*h \ : Rambut acak-acakan dan berdebu. 

k£$\ : Yaitu menggunakan silet 

untuk menghilangkan bulu-bulu yang 
diperintahkan untuk dihilangkan, maghibah 
adalah wanita yang ditinggal suaminya. 

: Nashab sebagai dorongan, 
maksudnya hendaknya engkau berhubungan 
badan, atau jangan sampai kau lemah untuk 
berhubungan badan, karena yang dimaksud 


548 



adalah dorongan untuk memiliki anak. Ada 
yang bilang, "Lelaki paling cerdas adalah 
lelaki yang memiliki anak-anak cerdas.” 
Ibnu Al-Arabi menjelaskan, kays artinya akal, 
seakan Nabi menganggap menginginkan 
anak sebagai tindakan berakal. 


HADITS KE-932 


(U 4 I& 4jlJl 4JJ1 X»£- (V jlij- — VfT 

4 fLj * 3 * -.jll 

<1^5 4 * ^|{b }6 

diitij U : jll |1 ju :cJui jjU- : Jill 

^ to! :«iJi 

*4 JJii < 14 £l ui'jijii j3 

:JVl lg jl :cJS ig p 1 $£« : JV5 ^3 :cJI 

05^1 451 :oii afeSSj Stff 

•> dc., s •*,.* { 5 2?„», ^ 5,s* •? > f; 

f^j 0 *^ # y , > ' o' 

jU^Jll 6J>ol lljl <jo\J Jill ut : jll 

,^-a olyLill |Lu :cJl 3 JAJCfr ^ul : jll j»J jla£)l 

jO-<y 4-lx 4&1 4^ AUl pJJ 


4j.X>j 3 U&*9 toljJuU C%o 

j*lj :cJi cJaoi 5^1 : jll AgwJl o\j jp 
cJ^-VJ J-^3 J»o\i liiJufr £JJ :J13 

J5b 45jji 5i 01 ' f£l* 

y 1 : Jill «cjj cJj&ll $gjl 4^-jS 

^ flj £ % 54 iii $if 4 

&5 eUj «2U& ji. : jll il* 4io^' 


vM' »b>& vb n =£^~J' rt : J *.->-1) 

C*0-b 

3abir bin Abdullah sues mengisahkan, "Aku 
pernah bersama Nabi sgjj dalam suatu 
peperangan, untaku berjalan lambat dan 
kelelahan. Kemudian Nabi ^ menghampiriku 
dan memanggil nama, '3abir.' 

Aku menyahut, 'Ya.' 

Beliau bertanya, 'Kamu kenapa?* 

Aku menjawab, 'Untaku berjalan sangat 
lambat dan kelelahan hingga aku tertinggal.' 

Kemudian beliau turun dan memukul 
untaku dengan tongkat beliau lalu berkata, 
'Kendarailah.' Aku pun mengendarainya. 
Sungguh aku melihat unta itu mengikuti 
Rasulullah jg. Beliau kemudian bertanya 
kepadaku, 'Apa kamu sudah menikah?' 

'Sudah/ jawabku. 

Beliau bertanya lagi, 'Dengan gadis atau 
janda?* 

'Dengan janda,' jawabku. 

Beliau berkata, 'Mengapa tidak dengan 
seorang gadis sehingga kalian dapat saling 
bersenda gurau.' 

Aku menjawab, 'Aku memiliki saudara- 
saudara perempuan yang masih kecil. 
Karenanya, aku menikah dengan wanita 
yang dapat menyatukan mereka, menyisir, 
dan membimbing mereka/ 

Beliau berkata, 'Kamu sekarang akan 
datang kepadanya. Bila kamu sudah sampai 
kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam 
usaha mendapat keturunan/ 

Kemudian beliau bertanya, 'Apa kamu akan 
menjual untamu?' 

Aku jawab, ya/ Beliau pun membeli untaku 
dengan satu uqiyah. Rasulullah s|j tiba 
sebelum aku tiba. Aku tiba pada pagi hari. 
Aku datang ke masjid dan aku mendapati 


549 



beliau di pintu masjid, lalu bertanya, 'Kamu 
baru tiba?' 

'Ya,' jawabku. 

Beliau berkata, 'Tinggalkan untamu, masuk 
ke dalam masjid dan shalatiahi' 

Aku pun masuk ke masjid lalu shalat. 
Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk 
menimbang satu uqiyah untuk beliau. Lalu 
Bilal menimbang satu uqiyah untukku dengan 
timbangan yang akurat. Kemudian aku pergi 
meninggalkan beliau. Setelah itu beliau 
berkata, 'Panggilkan Dabir untukku/ 

Aku katakan, 'Beliau mengembalikan unta itu 
kepadaku, padahal tidak ada yang lebih aku 
bend dari unta itu.' Beliau berkata, 'Ambillah 
untamu dan uqiyah itu untukmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J uai Beli" (34), Bab: 
Membeli hewan dan keledai (34)) 

Penjelasan 

Uitj : Lelah dan letih, a'ya ar-rajulu awil ba’ir 
fil masyi (orang atau unta letih betjalan), kata 
ini digunakan dalam bentuk lazim (transitif) 
dan muta ‘addi (intransitif). 

JJdU U : Bagaimana kondisimu, apa yang 
terjadi denganmu hingga kau terlambat? 

: Menariknya. 

: Dengan tongkat bagian atas 
melengkung seperti tongkat komando, 
dipersiapkan penunggang untuk memungut 
barangnya yang jatuh. 

: Aku mencegahnya. 

: Menyisir rambut mereka. 

: Mendatangi istrimu. 

: Nashab sebagai dorongan, 
kays adalah hubungan badan . Ibnu Al-Arabi 
menyatakan, Nabi 3 ^ mendorong untuk 
berhubungan badan, karena mandi selepas 
berhubungan badan ada pahalanya. 


WASIAT SABAR MENGHADAPI 
WANITA 

HAD ITS KE-933 

4)1 ti-i* -w 

oi fcfc :jvl <fLj & &\ 

i' ' i' - i . i * 

4*3} LgJ Lgj jU 14 J Jv-J 

9 , 

Zfi 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Wanita itu bagaikan 
tulang rusuk yang bengkok. Bila kamu 
paksa untuk meluruskannya, kamu akan 
mematahkannya. Dan jika kamu bermesraan 
dan menurutinya, maka kamu dapat 
bermesraan, namun padanya terdapat 
kebengkokan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Bersikap lemah lembut terhadap wanita (79)) 

Penjelasan 

: Tulang memanjang yang ada di sisi 
tubuh berbentuk bengkok (tulang rusuk), 
kata ini mu’annats. 

0 ! : Jika kau ingin meluruskannya. 

: Para ahli bahasa menjelaskan, 'awaj 
artinya sesuatu yang terlihat, sementara 
'iwaj artinya sesuatu yang tidak terlihat 
seperti pendapat dan perkataan. Hadits ini 
menunjukkan untuk memperlakukan wanita 
secara lembut dan baik, sabar menghadapi 
akhlak mereka yang melengkung alias 
tidak lurus, tabah menghadapi kelemahan 
akal mereka, larangan mencerai mereka 
tanpa sebab, dan tidak ada harapan untuk 
meluruskan mereka. 


550 



HAD1TS KE-934 


's* ^4 fjjtj 4iu y$. y & ju ^Lj 
gi .uLu gijElij <$\f 
ol* <o^ti ^J1 ^ 5lj ‘^-*? 5^ 

^ f #t >^,S • ., >'.„ *? *>•.*. - *'• 
JjJ |J <U2 y jlj «4j <U*AJ C~JO 


* J f > 9 


(»L_ilL jL^II t_>L A* iqIScJI i r *b5' "W : j 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi ^jj, 
beliau bersabda: 

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. 

Pergaulilah wanita dengan baik, 
sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang 
rusuk. Dan bagian tulang rusuk yang paling 
bengkok adalah bagian paling atas. Dika 
kamu (paksa) meluruskannya, niscaya kamu 
akan mematahkannya. Namun, jika kamu 
membiarkannya, ia pun tetap bengkok. 
Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh 
kebijakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Wasiat 
untuk wanita (80)) 

Penjelasan 

\^yL\j : Yaitu aku perintahkan kalian. 

tjji : Maka terimalah perintahku terkait 
para wanita, karena istisha' secara zhahir 
adalah permintaan, namun ini bukan yang 
dimaksudkan. Kata-kata ini mungkin saja 
khitab umum, maksudnya hendaklah kalian 
salingmemerintahkanuntukmemperlakukan 
wanita dengan baik. 

gLi : Tulang rusuk yang bengkok, sehingga 
mereka tidak siap untuk dimanfaatkan selain 
mempergauli mereka dengan baik dan sabar 


menghadapi akhlak mereka yang bengkok 
alias tidak lurus. Kata tulang rusuk digunakan 
untuk sesuatu yang bengkok, maksudnya para 
wanita diciptakan dengan kecenderungan 
membengkok, seakan mereka diciptakan 
dari asal usul yang bengkok. Pendapat lain 
mengatakan, maksudnya wanita pertama, 
Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. 

: kata ini disebut untuk menguatkan 
makna patah (maksudnya meluruskan 
tulang bengkok akan justru membuatnya 
patah), atau untuk menjelaskan bahwa Hawa 
diciptakan dari bagian tulang rusuk yang 
paling bengkok, seakan beliau mengatakan, 
bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk 
paling atas, dan tulang rusuk bagian ini paling 
bengkok. 

£^c.f j £ fi : Ini anjuran untuk mempergauli 
wanita dengan baik, sabar menghadapi akhlak 
mereka yang bengkok alias tidak lurus, dan 
mustahil meluruskan akhlak mereka, karena 
usaha seperti ini akan membuat orang hilang 
kesempatan untuk memanfaatkan mereka, 
padahal tak seorang pun tidak memerlukan 
wanita agar merasa tenang kepadanya 
dan memanfaatkannya untuk keperluan 
penghidupan. Penyair bilang; 

Wanita adalah tulang rusuk bengkok yang 
tidak bisa kau luruskan 

Ketahuilah! Meluruskan tulang rusuk adalah 
mematahkannya 

Apakah kau menyatukan kelemahan dan 
kemampuan di atas cinta? 

Bukankah aneh dengan kelemahan dan 
kemampuan wanita 

Penyair ini seakan mengatakan bahwa 
bersenang-senang dengan wanita 
hanya bisa dilakukan dengan bersabar 
menghadapinya. Al-Ghazali berkata, “Hak 
seorang istri yang wajib bagi suami adalah 
si suami menggaulinya dengan cara yang 
patut dan berakhlak baik terhadapnya.” 


551 



Ia berkata, “Berakhlak baik terhadap istri 
bukanlah menahan diri untuk menyakitinya, 
tapi sabar menghadapi perilakunya yang 
menyakitkan, sabar menghadapi kebodohan 
dan amarahnya demi meneladani Rasulullah 
3 ^, karena istri-istri beliau sering bertanya 
kepada beliau, dan ada juga di antara 
mereka yang menjauhi beliau hingga malam 
hari. Lebih dari itu, seorang lelaki bisa 
meningkatkan kesabaran untuk menghadapi 
perilaku menyakitkan istri melalui cumbu 
rayu, karena jurus inilah yang menyenangkan 
hati para wanita.” 


membusuknya daging. Sejak saat itu, daging 
mudah membusuk. 

V«y 5 r : Karena Hawa merayu Adam 
untuk memakan buah yang dilarang, 
hingga sifat seperti ini menular ke anak-anak 
keturunannya, hingga setiap wanita nyaris 
ddak terhindar dari sifat berkhianat terhadap 
suami, entah dengan perbuatan ataupun 
kata-kata. 


HADITS KE-935 


5jiJl ^ 4jjl q&j sjy -^ro 

fl $ y :Jvl <fhj 

CiljLo joT jii- oL \ "V* I) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi $ 5 , 
beliau bersabda: 

"Seandainya bukan karena perbuatan Bani 
Israil, maka daging tidakakan membusuk dan 
seandainya bukan karena Hawa (istri Nabi 
Adam), tentu wanita tidak akan mengkhianati 
suaminya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi " (60), Bab: 
Penciptaan Adam Shalawatullahi 'Alaihi dan 
keturunannya ( 1 )) 


Penjelasan 

>54 ^ : Yaitu daging tidak membusuk. 
Dalilnya disebutkan dalam riwayat dari 
Qatadah; Bani Israil menyimpan daging 
Salwa padahal mereka dilarang dari hal 
itu, akhimya mereka dihukum dengan 


552 




BAB 19 
TALAK 


HARAM MENTALAK ISTRI YANG 
SEDANG HAID TANPA RIDANYA. BILA 
TERJADI, TALAK SAH TAPI HARUS 
RUJUK 


HADITS KE-936 
it. 


jjj; «u4ia &\ ^ 




jf jrf£tfJAJP 

4 ji oi^ii # jLl «jd^j 
Ail jul .OUj fJuj 

y : jjuj aAc- aI)I 

slJi eiLI » jL? if JS jlfi si£ 5 jj 

iu&itf jfcS d\&\^\$\ 

jjluj <ul Jji <_>U \ <_>bS” IA tSjlivJI 

(•Judt ^4* > » 1 ^ytyalVit t\..-.»." ^ a U » lij ,jjdl 


Abdullah bin Umar $8 meriwayatkan bahwa 
ia pemah mentalak istrinya yang sedang 
haid. Umar bin Khatthab menyampaikan hal 
itu pada Rasulullah ^§. Maka Rasulullah M 
bersabda: 

"Perintahkan ia untuk merujuknya kembali, 
lalu menahannya hingga ia suci dan haid 
hingga ia suci kembali. Setelah itu, bila ia 


(Ibnu Umar) mau mentalaknya, ia boleh 
mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia 
menggaulinya. Itulah waktu untuk mentalak 
wanita sebagaimana Allah perintahkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tatar (68), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Hai Nabi, apabila kamu 
menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 
dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu " (7)) 

Penjelasan 

ijd iU. 6) : Setelah bersih dari haid kedua. 

if jJ I45l£ ;li o|5 : Sebelum menggaulinya. 

: Masa iddah, yaitu ketika berada dalam 
kondisi bersih. 


-WV 

' *i *\ i •* 


HADITS KE-937 

: U« ‘ji*?- # tKJ 

£\ §& JUl £\ dJU 

•jLj £* &\ jLJ 

6 ? •?& 

Jixfr jl 4E0I3 ’ aJLUx^II dUi JdxHi :C-Jl 9 

s ' * C 4 1" 

(jbAl\W \jA «_Aj t# :d^UaM IA :d JjjUiJI 


553 



Yunus bin Dubair meriwayatkan, "Aku 
bertanya kepada Ibnu Umar, la pun 
menjawab, 'Ibnu Umar pernah menceraikan 
istrinya yang sedang haid. Lalu Umar 
menanyakan hal itu kepada Nabi jg. Maka 
beliau memerintahkannya untuk merujuknya 
kembali dan menceraikannya di permulaan 
masa iddahnya.' 

Aku bertanya, 'Apakah ia (istri) menunggu 
masa iddah dari perceraian itu?' la menjawab, 
'Bagaimana pendapatmu, bila ia memang 
benar-benar bodoh dan tidak tahu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (6Q), Bab: Merujuk 
wanita yang sedang haid (45)) 

Penjelasan 

\ZiU ijt : Saat menjelang 'iddah datang dan 

memasuki masa 'iddah tersebut, dan si istri 
berada dalam kondisi bersih. 

elL jm : Menghitung talak tersebut 
dan diputuskan talak tersebut berlaku. 

cSj \ : Beritahukan kepadaku. 

tS*^!35*£ oj:Jika ia tidak mampu merujuk dan 
melakukan perbuatan orang bodoh. Sebagian 
menyatakan, j di sini bermakna jt , dan kata 
keija adalah kata kerja intransitif. 


WAjIB MEMBAYAR KAFARAH BAGI 
SUAMI YANG MENGHARAMKAN 
ISTRINYA TAPI TIDAK BERN I AT 
MENTALAKNYA 


HAD ITS KE-938 


:Jla 4JJI (sej -<\rA 

/2-- - - J, • f i , 
(^UM> 0^*411 4JJ| 


Ibnu Abbas m berkata tentang seorang 
suami yang mengatakan kepada istrinya 
'Engkau haram bagiku', maka ia harus 
membayar kaffarah sumpah, namun tidak 
dihitung menceraikannya. Ibnu Abbas juga 
berkata, "Sesungguhnya pada diri Rasululah 
terdapat suri tauladan bagi kalian" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Af- 
Tahrim (66) Bab: Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi 
kamu (1)) 


Penjelasan 

(■Iji-I & : Yaitu ketika suami berkata, "Ini haram 
bagiku.” Atau, "Engkau haram bagiku.” 

$&=£> : Hams menebus kafarat sumpah. 


I i O IVX 7J7 


oi iljlc &\ (c&j sijte -\r\ 

c%> fLj gi Jki ji 

w 1 UbJLlf* AJol 

cJS* 1 <J$jl*£ (ilif JL>I (3j fLj 

:JlH id cJiil jp j£jj 30& 

sb» u i*fu) cijO a s>i 
iy UJUj i*|uy (4I31 jj op ip ji Giti 

j? u?" Jj ^ 

jj i_jU A ijkS' IA : j tSjUJt a^S-I) 

(<*JU«dil 


554 



Aisyah & meriwayatkan bahwa Nabi jg 
pernah singgah di rumah Zainab binti Dahsy 
dan minum madu di situ. Lalu aku dan Hafshah 
saling berpesan; siapa saja di antara kita 
yang ditemui Nabi j§ hendaklah ia berkata, 
"Sesungguhnya aku mendapatkan bau 
maghafir. Apa Anda habis makan maghafir?" 
Beliau pun menemui salah seorang dari 
keduanya dan ia mengungkapkan kalimat 
itu pada beliau. Beliau lantas menjawab, 
"Tidak, tapi aku hanya minum madu di 
tempat Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan 
mengulanginya lagi." Maka turunlah ayat: 
Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan 
sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah.... 
hingga firman-Nya: Jika kalian berdua 
bertaubat. Yakni kepada Aisyah dan 
Hafshah... adapun kutipan ayat: Dan ketika 
Nabi berkata rahasia kepada sebagian 
istrinya.... Yakni terkait dengan sabda beliau, 
"Bahkan aku hanya minum madu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Apa- 
apa yang telah Allah halalkan bagimu (8)) 

Penjelasan 

: Jamak maghfur, Ibnu Qutaibah 
menjelaskan, maghfur adalah getah manis 
beraroma tidak sedap. 


HAD ITS KJE-940 


0» :cJ\5 ail I (jjfJ cJ.^. -M‘ 

44 .fLj &\ Ji 4)1 
Jp lij O^j) 

Uk jp J*jS of jiJul oSQ 

Of ifc' cuii *4 *eUS o^ cJLl 

* 


o^J ^13 ui rcJJi Sys ^ fLj 

v4 aS cl sip, ciii a 

S/ :iiU AiU jjili# cJlS” 1 lilu US 

AijI &L? OAA U :iJ 4^1 



.illi 

yUi jp ^ oftj j* U aLljl ;Sp jjii :cJll 
us Uj 6? oSjU 

cj£l ill j^j u: :;Sp SJ cJli 

:J15 cil 1^-1 ^Jl elfc Ul :cj\5 Si :Jll 

•'f • "T. S' C', ; : ^ ^ 

AA^ :C«JLO <0*m£> AJywu y^JUu 

ji3 ai icujji a' lil <iijt3 £i^ji 

.iiii jt ji3 Os cuS JL a dJil &_i 
'^1 fLj <J)I Ji 4)1 U' :cJll 
^ Siii Si : jil ii. 

cii i'.£> 3iJ 4)5 ;3^ jja :cJil 

'-A? A c->ls£* :0 ^>1) 

( ttU-uil 


Aisyah mengisahkan, "Rasulullah jg 
adalah seorang yang menyukai madu dan 
manis-manisan. Biasanya, usai shalat Ashar 
beliau menemui para istri. Beliau menginap 
di tempat salah seorang dari mereka. Beliau 
tinggal agak lama di tempat Hafshah binti 
Umar, hingga membuatku merasa cemburu. 
Aku pun bertanya mencari info hal itu, dan 
ternyata ada seorang wanita dari kaumnya 


555 



yang memberikan madu padanya, lalu 
madu itu ia berikan kepada Nabi g£. Aku pun 
berkata, 'Demi Allah, aku benar-benar akan 
berbuat sesuatu untuk beliau.' 

Kukatakan kepada Saudah binti Zam'ah, 
'Beliau akan datang menemuimu. Bila 
beliau menemuimu, tanyakan pada beliau: 
Apakah Anda makan Maghafir?' Dan beliau 
pasti akan menjawab, 'Tidak.' Lalu katakan, 
'Lalu bau apa yang saya cium dari Anda 
ini?' Beliau pasti akan menjawab, 'Hafshah 
telah memberiku minuman madu.' Sesudah 
itu, katakan pada beliau, 'Lebah madu 
itu telah makan pohon bergetah yang 
baunya menjijikkan.' Dan aku juga akan 
mengungkapkan seperti itu, dan kamu wahai 
Shafiyyah ungkapkan pula seperti itu. 

Saudah berkata, 'Demi Allah, ketika beliau 
berdiri di depan pintu, aku pun ingin 
mengungkapkan apa yang kamu inginkan 
karena rasa takutku padamu.' Maka ketika 
beliau telah mendekat, Saudah berkata, 
'Wahai Rasulullah, apa Anda telah makan 
buah Maghafir?' Beliau menjawab, 'Tidak.' 
Saudah bertanya lagi, 'Lalu bau apa yang 
tercium dari Anda ini?' Beliau menjawab, 
'Hafshah telah memberiku minuman madu.' 
Saudah berkata, 'Lebah itu telah makan 
pohon bergetah yang baunya menjijikkan.' 

Dan ketika beliau berkunjung kepadaku, 
aku pun berkata seperti itu dan begitu pula 
di tempat Shafiyyah yang juga berkata 
seperti itu. Maka pada saat beliau menuju 
ke tempat Hafshah, Hafshah berkata, 'Wahai 
Rasulullah, maukah Anda aku beri minuman 
madu itu?' Beliau pun menjawab, 'Aku tidak 
lagi mau meminum madu itu sedikit pun?' 
Akhirnya Saudah berkata, 'Demi Allah, kita 
telah mengharamkannya.' Aku pun berkata 
padanya, 'Diamlah kamu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "T alak" (68), Bab: 
Mengapa engkau haramkan apa-apa yang 
telah Allah halalkan bagimu (8)) 


Penjelasan 

: Menjilat. 

ii It : Getah madu yang kau minum. 

Ju^iJI : Pohon yang getahnya manis namun 
beraroma tidak sedap. 

ll/ : Takut. 

J&ji : Kami mencegahnya. 


MEMBERI PILIHAN (CERAI ATAU 
TIDAK) BELUM SAH MENJADI TALAK 
KECUALI JIKA DINIATKAN 

HADITS KE-941 

aII s- aiil 

*3* &\ jpj 'J\ :cj\3 .fLj 

^ ^ ot M ft 4 

ft O' Jij :cJ\l 

Jll ojllj all' jl :Jll jtj (cJ\S a|I IJm 

£5)1 Slil d\ 

tjl/ilcjil :cj\l (Qi* l>l) jl 

&\ ZJ\ gjS 3&I ili 
£5]? :cJis 

oijj u t*. :L « 

<_jL o :i— i y— TT To 

(iji-'Vl jl-Jl} Jill O' 5 j> o! Jj* 


Aisyah ® , istri Nabi ^g, berkata, "Ketika 
Rasulullah diperintahkan untuk memberikan 
pilihan (cerai atau tetap bersama) 
kepada para istrinya, beliau memulainya 


556 



denganku. Beliau bersabda, 'Saya hendak 
memberitahukan kepadamu hal yang 
sangat penting. Oleh karena itu, janganlah 
terburu-buru menjawabnya sebelum kamu 
bermusyawarah dengan kedua orang 
tuamu.'" 

Dia (Aisyah) berkata, "Beliau tahu benar, 
kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku 
bercerai dengan beliau." Dia (Aisyah) 
melanjutkan, "Kemudian beliau bersabda, 
'Sesungguhnya Allah berfirman: Wahai Nabi, 
katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian 
menghendaki kehidupan dunia beserta 
perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu 
suatu pemberian, kemudian kuceraikan 
kamu dengan cara yang baik, dan jika 
kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya 
serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah 
menyediakan pahala yang besar bagi yang 
berbuat kebajikan di antara kamu/" 

(Aisyah) berkata, "Dalam hal apa yang 
harus saya musyawarahkan dengan kedua 
orang tuaku, sudah tentu saya menghendaki 
Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat." 
Aisyah berkata, "Kamudian, istri Rasulullah 
5 ®j yang lain juga berbuat seperti yang saya 
lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Dan jika kamu 
sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan 
Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri 
akhirat ."(5)) 


Penjelasan 

^ Ju S iM eluLc. Sli : Tidak apa-apa bagimu untuk 
tidak bersegera. 


HADITS KE-942 


> • 
, * 


s/d&i b% fLj *1* &\ &\ jpj 


dg d\ 2\l oi $ 

«■* 

<— »\j Y i )»_ TT : i_»U5* “lo 

(o*^ AiS t?jj) «lji 


Mu'adzah meriwayatkan dari Aisyah bahwa 
Rasulullah jgjj biasa meminta izin kepada 
kami jika tiba giliran beliau bersama salah 
satu istrinya setelah turunnya ayat: Kamu 
boleh menangguhkan menggauli siapa saja 
yang kamu kehendaki di antara mereka dan 
boleh pula menggauli siapa saja yang kamu 
kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini 
untuk menggaulinya kembali dari perempuan 
yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa 
bagimu. (Al-Ahzab: 51). 

Mu'adzah pun bertanya kepada Aisyah, 
"Apa yang kamu katakan kepada Nabi $$ 
ketika beliau meminta izin kepadamu?" la 
menjawab, "Aku katakan kepada beliau 
bahwa jika hari itu hari giliranku, maka saya 
tidak akan memberikannya untuk yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir " (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Kamu boleh 
menangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)." 
(7)) 


Penjelasan 

iL 0 : Pada hari giliran salah seorang 

istri Nabi ketika beliau hendak berpindah 
ke tempat istri lain. 


557 



HADITS KE-943 


:cJ\3 (U 4 I& AJdl <j£?J 4-ia It 

U^i-13 «fLj 53® Al a&! Uj£ 

iiuS ^ jUl aii 

(»Li Jji. y vjU 0 LjbS" 1 A (JJjUwlI Aa-^i-t) 


Aisyah berkata, "Rasulullah $5j pemah 
memberikan pilihan (talak atau tidak) 
kepada kami, maka kami memilih Allah dan 
Rasul-Nya. Dan beliau sama sekali tidak 
menganggapnya sebagai talak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Orang 
yang memberikan pilihan kepada istrinya (5)) 

Penjelasan 

ellS jJS jUS : Maksudnya pilihan. 

Ullc : Talak. 


ILA*, MENJAUHI ISTRI, DAN MEMBERI 
PILIHAN (TALAK ATAU TIDAK) 
KEPADA ISTRI 

HADITS ICE-944 

*OS& Ji -HI 

'J»S- Jill jl JUji aH c J&a : j\j 

££ & '£* ifd if Qxd uSjgT^e. 

jba-J lISj sOoc>j ills <4** 

S cilji : jl* *aJ 4\yi\ jl JJLc- < 

, ' ' <■ 

;4i ,* I * ! :• ' . d 1 s - 

« :oJa» 4*o 

fi-Jj aJ-C- 4JJI j-tf ^ill jp \JjiUaJ jUJI jja 
1 : JIS A-iilpj »iUj :jlll 4>-Vjjl 


Ai*» JCLo Ijla ^ iUL-1 O' cJi ol 

«■» 

0?cJl£U‘j^ SJ :jvi <±U £tsif US 

^ ‘Cgi^ (j 4 if 

lii U ilftlil Jl 4LI3 ££ j\5 ^ jvl AJ 
SS r 4 s s&lu i^i jjilji !d s UiU 

UJ j d U :lg ciil cJ£« j 

v;dfi\S*4cJvS^f 
j&t 013 £f!> : if iy u ufiit i;i 

6^^ 4AJ' j-^> aS)1 

5 «** *• c r* > •* * *» . t 

Ja- Aj5^ #pUj JL>13 j»U3 A*ojj 

dbl A**j b :l^3 JUfl <4«aA> Jp J>o 

?•?** 5 ** *T ^ >i. | i I 

:ciil 4 ^.g 0 UJ AAJ5 :ikl^ cJOi oOal 

? - ^ -;T, i,, ;'t 1 ^ 1>5 -• t T»S 

(J - ^ (-wafj Ajjl Ajjit djJo-l ,jl Ol-«-bu 

^ a^ b aJlp AmI 


< s 


ugi fiij *5® Aii 4 ^ 

&fr’4£> 

.sTt-st^'T" *f h c 2r.ii s ‘.u5 


f I Jp ^Ji-s d 4 -> p Jii 

5:1 5 0 U ^ :i±- cJUi , 1 ^. 

^ of ^ ^ 4^5 

f ^*"3 ^1 vP» fil <J£*j ow 

du 5 " U jOJO ■jS' lli-l AJJI3 

'JSC* 

1 ' 1 • »•,•:• * ? 

.UbJ^fr Csa^aO «jl>I 

«iib jrf ^ ie-ii 45§ 

Su i^j t jdb a^Tuic^v^ 1^13 


558 



«&ji jy 5? SjJ t\ d c)\ll ijli ^ 

•* | ^ «i f| i ^ »^i • ^ i ^ ® kl 1 « ^ 

(JjUawl £g>-W? bb 4JU UjjJu^ O JW»I ^A3 

iU. :cJil g\ g\ : jOi ‘6Ul Ji: 
&> ill J^j jj&l *a£ # ii.f j? : JUi 

*!?..?, .» f i- ■* - i- -f -f - - •?*' *?., 

Ai</ 8 fl*w <_jL>! :CJuU ai rt j A .JlC’ 4JJi 

b^3 CJL> J^>- fi Ciy OJ^ll 5-£iWj 

j>;y iji; *3* & Jk-j 

-uifr <Uil ^*0 4jjl Jj-ljJ (ILmu Ifelfr 

IjJb jl :SJ cjJl ‘<£j5]| ^ J. *yl\ fLj 

a* A 

l ^ j\l 4 0$ “r>U^U ^ 

Jjs> 4JJI |L> 4 j A^Lmi pi Cooi* CoJb Uls 

>"•" , - « - **7 -*?i - ~"i " *• *7" ■>•',( 

AJUjj AJoj w j^a>> ^aj 4j|j (jsbLuJj ^JlC> 4iil 

? * « i " » * *> • ^"i" f- *> •? „ ?«* 

<Ow w yu.> eiUuj A^»jj CoAj 


uJbl U-'3 JC&J tbj^AA U»J 5 aIL>-j JUC- 0I3 
tc^Ls <^w> [j jvail J5I Co 1^3 {AjlL jj > 

&j4 &-j 'i u •&* 

1 A 7iS' r ^.1 •?••'- - Jfc. • • , -■' , -• • 

Vil ’(Jlid 4Aji Cot^ i4*3 l*Jb \p**£ 

S>^ V2JJ £5)1 $ 5>J of ^5 

<_Aj T ip^xslt i Y\ tjj ^ Ji s H "\# rj 4j»-j£-i) 


Ibnu Abbas m berkata, "Aku menahan 
diri selama satu tahun. Sebenarnya 
aku ingin bertanya kepada Umar bin 
Khatthab mengenai satu ayat. Aku tidak 
menanyakannya karena segan. Sampai suatu 
ketika, ia keluar untuk menunaikan ibadah 
haji, aku pun keluar bersamanya. Di tengah 
perjalanan pulang, Umar menyingkir ke arah 


pepohonan Araq untuk buang hajat. Aku pun 
menungguinya hingga selesai. Kemudian 
aku berjalan lagi dengannya. Lantas, aku 
bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah 
dua orang wanita istri Nabi 3 ^ yang saling 
bantu membantu menyusahkan beliau?' 
Umar menjawab, 'Keduanya adalah Hafshah 
dan Aisyah.'" 

Aku berkata, "Demi Allah, sungguh sejak 
setahun yang lalu aku ingin menanyakan 
hal ini kepada Anda, tapi itu tidak pernah 
aku lakukan karena aku segan kepada 
Anda. Umar berkata, 'Jangan begitu. Bila 
kamu mengira aku mengetahui sesuatu 
tentang hal itu, maka tanyakanlah. 3ika aku 
mengetahuinya, aku akan mengabarkannya 
kepadamu.' 

Kemudian Umar berkata, 'Demi Allah, di 
masa jahiliyah dulu, kami tidak pernah 
mempertimbangkan ide atau saran yang 
berasal dari kaum wanita, hingga Allah 
menurunkan ayat berkenaan dengan 
hak mereka, dan Dia membagi hak yang 
dibagikan-Nya/ 

Umar melanjutkan, 'Maka ketika 
menghadapi suatu persoalan yang hendak 
aku pertimbangkan, tiba-tiba isteriku 
berkata: Seandainya Anda berbuat seperti 
ini dan itul Maka kukatakan padanya: Ada 
apa denganmu, kenapa turut campur. Untuk 
apa turut campur dalam persoalanku? 
Isteriku menjawab: Kamu ini aneh, wahai 
Ibnul Khatthabl Apakah Anda tidak mau 
dibantah sementara anak wanitamu sendiri 
membantah Rasulullah $5j hingga beliau 
merasa jengkel sepanjang hari?' 

Umar pun bergegas mengambil pakaian dan 
segera menemui Hafshah, ia lantas berkata 
kepadanya, 'Wahai anakku, apa kamu suka 
membantah Rasulullah jg hingga beliau 
merasa jengkel sepanjang hari.' Hafshah 
berkata, 'Demi Allah, kami biasa membantah 
beliau.' 


559 



Aku katakan padanya, 'Aku peringatkan 
padamu, jangan sampai kamu terkena 
siksaan Allah dan amarah Rasul-Nya ^ 
wahai anakku. Dangan kamu tergiur mengikuti 
wanita yang sudah merasa sangat dicintai 
Rasulullah sig.' (Maksudnya ialah Aisyah). 

Umar melanjutkan kisahnya, 'Kemudian 
aku keluar untuk menemui Ummu Salamah 
karena kedekatan hubungan kerabatku 
dengannya. Aku pun berbicara kepadanya. 
Ummu Salamah lantas berkata, 'Sungguh 
aneh Anda ini, wahai Ibnul Khatthab. Kamu 
telah memasuki semua urusan. Hingga kamu 
hendak memasuki urusan yang terjadi antara 
Rasulullah dengan para istrinya.' 

Ummu Salamah membantahku, dengan 
sebuah bantahan yang telah menghilangkan 
apa yang menjadi keinginanku sebelumnya. 
Aku pun segera keluar dari kediamannya. 

Waktu itu, aku memiliki seorang shahabat dari 
kalangan Anshar, jika aku tidak hadir (dalam 
majelis Rasulullah), ia selalu menyampaikan 
berita yang ada. Dan jika ia yang absen, 
akulah yang menyampaikan berita baru 
padanya. Saat itu, kami takut terhadap 
seorang raja dari raja-raja Ghassan. Telah 
tersebar berita, bahwa ia akan berjalan ke 
arah kami berada. Sementara perasaan 
dan pikiran kami selalu memperhatikan hal 
itu. Tiba-tiba, shahabat Anshar itu mengetuk 
pintu dan berteriak, 'Buka pintu, buka pintul' 

Aku bertanya, 'Apa raja Ghassan telah 
datang?' 

la menjawab, 'Bahkan lebih dahsyat 
daripada itu. Rasulullah jgg telah menceraikan 
istri-istri beliaul' 

Aku menyahut, 'Celaka Hafshah dan Aisyahl' 

Aku pun segera mengambil pakaianku dan 
keluar menemui Rasulullah gg. Temyata 
beliau sedang berada di tempat minum 
miliknya, yang jika beliau menaikinya beliau 
pergunakan tangga. Sementara pembantu 


Rasulullah Aswad, berada di tangga. Aku 
katakan kepadanya, 'Katakan pada beliau, 
Umar bin Khatthab datang.' Beliau pun 
mengizinkanku masuk. Lalu aku menuturkan 
kisah kejadian ini pada beliau. 

Ketika kisahnya sampai pada kejadian 
bersama Ummu Salamah, Rasulullah 
tersenyum. Saat itu beliau berada di atas 
tikar yang tidak dilapisi sesuatu apa pun. Di 
bawah kepalanya hanya terdapat bantal 
yang terbuat dari kulit yang berisikan sabut. 
Pada kedua kakinya terdapat dedaunan, 
sementara di kepalanya terdapat kulit yang 
telah disamak. Aku melihat bekas tikar di rusuk 
beliau. Aku pun menangis. Beliau bertanya, 
'Kenapa menangis?' Aku menjawab, 'Wahai 
Rasulullah, Kisra dan Kaisar sedang dalam 
kemewahannya, sementara Anda begini, 
wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda, 
Tidakkah kamu rida bila dunia menjadi milik 
mereka, dan akhirat menjadi milik kita?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: '7 afsir" (65), Surat: At- 
Tahrim (66) Bab: Mencari kesenangan hati 
isteri-isterimu? (2)) 


Penjelasan 

SI : Kiasan untuk buang air besar. 


VSjilBS : Saling membantu. 

jUlU iiS U : Yaitu di masa Jahiliyah, kami 
tidak memperdulikan sedikitpun urusan 
wanita, hingga Allah menurunkan wahyu 
terkait mereka seperti yang Ia turunkan, 
seperti firman-Nya, “Dan bergaullah dengan 
mereka secara patut.” (An-Nist': 19) Dan 
memberi mereka bagian (waris) seperti Ia 
berikan, seperti disebutkan dalam firman- 
Nya, “Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
yang patut” (Al-Baqarah: 233). 

55 M : aku memikirkannya. 


£ t 1 1 


S : Yaitu, 

adanya Aisyah melakukan apa yang aku 


560 



larang padamu, jangan sampai membuatmu 
terpedaya, karena itu menunjukkan kecintaan 
Rasulullah Si padanya. Kau jangan sampai 
terpedaya oleh hal itu, karena kemungkinan 
kau tidak memiliki tempat seperti yang 
dimiliki Aisyah di mata Rasulullah S$5» maka 
kau jangan berbuat manja seperti yang 
dilakukan Aisyah. 

!>■( U : Maksudnya tidak marah. 
ilf ISjjii oSliit : Takut pada beliau. 
fa : Yaitu melekat dengan tanah. 

IjjiS : Yaitu kamar. 

: Naik. 

iiiJu : Dengan tingkatan. 

: Daun salam yang digunakan untuk 
menyamak kulit. 

Ujlii : Terbalik. 

vit : Jamak ihab, yaitu kulit yang sudah atau 
belum disamak, atau sebelum disamak. 


HAD1TS KE-945 

' J • i . • -• a ^ > ft , 

:<ju Ji 0 s " J** 

0^ o^' JLJ O' Jp \^j>- Jjl jJ 

fly 4 a ^! 3 i? ^ o*P 

oxx in Jji ji op &' jil g$i 

cj JLfrj JjLCj idJLa 

4jJU> JP **?■ p-> *** 

OUl^aJl 0* OSjfJ - ^' jiM ^ 

&i Jvl odii fLj jx> $$ 

: Jll (Uisujii cJLX JU3 4jjl jl Uj£> Op jl*5 
fj 4 aJ&& Ha \j Oil U?vc -|3 

jifj ui :J\I XJoil 


J5& j* fij eg? 4 

4JJl jX 'giil Jp JJyJl OSj tiL-uJI 

oiji \sa asjj j/vj c# jjui <fiy 

j' j“ji' of ^ }?- of & *%• 

t\lSj *0Ui Jif J *3 Jjj 1 j|3 

fjl 1S1 jp vli J fsulii 44i: 

o 3 i J* o^t: JjfiS «j£jus f&iS 

0^£=ull Jp 

Ojfl^ 0iX>ljl O»J0 35 :cJ\l 0^ 

5i3 fly & ji ^Ji 0^1 

«0Ui <jlll JX fjjil o*'^i 

*04^? J*j o« ol> jj :l^i cJjj 

ilxix jp cixol cjjU ^P cJi^ P 

•jp\ o^iJ^i v-^^f tit- jff *US 


.s . 5. 


(Ui :cJ\5 ,pJl JX fj^Jl fJuj 4A11 j£ 

HJX: o' &sfejf «oJ-Xj C^. J3 :ciil 

fly aJl& 4JJi JXj c^Osi) <u)1 

Sj «fLj ^ ji 5 ^' ^ 

«eij ijj u -^iLy S/j !/ 

4 x 5 ay Ujf diij\x 6 ? 4^5 % 

4^) fLj ^ Al ji ^Ji jj 

J3-1 jjSS o^i O' ^ ^ Ji5 

‘ 6 *?^ fji ‘IjjjX 

:jvlj Jiajji $ 4>>hJ UJI 

'< II t " ' J lli 1 mU * * »•<*** 

d)Jk>- J)3 :Jufl J4J1 C^i 9 «C^frji3 jA 

1" 1.1 Ti 2 •» 1 s f - f -•* 1^ > 1“ 9*t. - 9»f 

Jj i j :J\5 OiXft tl>-l <JA U :CU3 (jmAC O' 0 ' 


561 



4s\ p> jit tjjil} JUS p jUL&t 
oi <oJm>j Ldi > CoU- :cJui ‘e£Lli jUJjj 
£ opj oi & pf ^ 

4Jdl ^P> ^ s^La c»JL oS t£^Co 

pi p g)\ pd t ftj & 

iiii ? '■’ • ^ T*" > | ■? »'■'•• *• 0 «T >T S^j * #> 

bp A+AA>> Jp cJ^Oj (1^3 (*) AjpL* 

fJ' ^CSd ^ *£p # 

?fLj d£ Ai p *g\ i^M *& 
fijidl i jpi fi ji tf> t^jil S :cJli 

‘iaAj ilp- Iil3 tjilJl (Jl li^LsO Go>pi 
<-**■' U fJ tjLb j^ca C% / Ju*3 {a4^JU 

A&. Al p 5^1 £i gfc £p2l ^ 

pd spj isuiiojif a ^ ciii «fbj 

«£j fi 4-J di.&lp^ijj& f^3l 

t ''*' £ • T ^ S'" > -<- !•• * * * * jT 

iAjJt £« i,~>J- ? - J^y. iCU3 j-*3JU «C»««fl3 aJ 

> ? •? > ‘ '. > f , „ ^r-r si ,< • , « . < * 

C%U3 C*i?0 tA>l U »jJie. aJ jjljl JU£ j)l 

***** *** 0 

OJ :JU3 «^.J ^ p.« pJ 

t • an - - > •T-t j •,/ , , ,c ,t 

'flAjJ! £* C « « JL h 3 Cou>^3 !G*««a9 AJ dljSj 

-ti * li •> : • •> ?,- <■: si .,« -• „•.?. 

«f jUJI ojl*3 ju>I U |*j .j£LJl -U£> jjl 

" ' "" "a 

& : JUi $l£j P ^ 

4 (jvl) ilpu ^ i23 IC^S a eii/s 
&» p ^31 eU oil Jj : jlS 3^Ju: fSUil 

cr^ Jp > ’ pj Jp jA lili «pl*5 

jp igSs «aJ 3| jujjijlf U ^ 


Jpiow ‘l^Sj c ( ^Ju|^ Jj 4JJI jpj lj tpli-il :^jll 
lil <a1>Ju 3I llaJhi lUi t^Llljl uJju t^ii'3 

gz &\ P ^Jl fpjUi fJ^iS fy 
cJi-Sj pV5 jj ill jpj U :cjj p fLj 
ci^ jf edp; Si 4 clis p 

fLj *3E a»l p Qp jl p-fj aia Ujf 

S . - J. ^ ^ . .. ... 


CnA3^3 < p uiiVi) AaJIj Oi? C«^m.L*? 0 A. a .«M. U 

’ >' ,*• ' •' • > •?, " "jn^T •' • • , , 

UjJj A^U ^ col; U AU\ji (CJ OJjOU 

i >> L • _ . • j *>» <a<* •" . .* ^ o 


.&i ojj^: Si pj ddjt i^ifj 
asS^ «ji -j ^Jc. &i p ^ji 

j»ji dU3jl 5lol^3-l jj! \j col Ija ^jl : jlij 
jj*uJ \j :cJu3 CioJl VCX\ 3 l^iAfr 

fbj 4 i p 5411 jj^il .^p^i 4 ii 

Aoi> A^ikdl 5i>- ‘^ojil (2Ui pi p »pUo 

\Ii u : jii o^j “Uj) jl 

5 'T' -' •' . S a. • l*>*I 5 *T" , . 1- 

‘04^ 5-^ 0? Ir6- i>4^ Pp 

liteppo iia 5^ ^ dJu iffi 

(il)l aOI jpj \j :aJ|IE a cJlil cl^j Ijuj 

du .gy- ^ S 6? cJi' 


562 



9 ^ O * 0 


:jisi & Ola &j -^3 ^ ^ 

•Oxr*>fj 

*i|te cJ\3 &J QjUil auS 5&1 

sfcl jjf y fcj ,JfS\ ST jus tfil jjif ^ 

JL jIaj »ZLliJo- AjJy-U AjLli 

iiStcJilu 

.•» 

*Iijl lUej . <_jU AT" :^KJI <_AsS* IV :,_j (j;j\i»Jl ^>^>f) 

(Wi^j <J^ 


Abdullah bin Abbas berkata, "Aku selalu 
bersikeras ingin menanyakan kepada Umar 
bin Khatthab tentang dua orang wanita dari 
istri-istri Nabi g£ yang dimaksud dalam firman 
Allah; Jika kamu berdua bertobat kepada 
Allah , maka sesungguhnya hati kamu berdua 
telah condong (untuk menerima kebaikan). 
Hingga suatu saat, ia menunaikan haji dan 
aku pun menunaikan haji bersamanya. 
Dalam perjalanan, ia menyingkir hendak 
buang hajat, lalu aku mengikutinya dengan 
membawakan kantong air. la pun buang 
air besar, dan ketika ia kembali aku pun 
menuangkan air pada kedua tangannya, lalu 
ia pun berwudhu. Saat itulah aku bertanya, 
'Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua 
orang wanita istri Nabi $§ yang dimaksud 
dalam firman Allah Ta'ala; Jika kamu berdua 
bertaubat kepada Allah, maka Sesungguhnya 
hati kamu berdua telah condong (untuk 
menerima kebaikan .7 

Umar pun menjawab, 'Sungguh 
mengherankan kamu ini, wahai Ibnu Abbas. 
Kedua wanita itu adalah Aisyah dan Hafshah.' 

Kemudian Umar menceritakan haditsnya 
secara lebih lengkap, ia berkata, 'Dahulu, aku 
mempunyai seorang tetangga dari kalangan 
Anshar di Bani Umayyah bin Zaid. Mereka 
adalah para penduduk Madinah yang 


fakir. Kami saling bergantian menghadiri 
majelis Nabi sgjj. Aku hadir sehari dan ia pun 
hadir sehari. Bila aku yang hadir, aku akan 
menyampaikan wahyu atau hal lain yang 
beliau sampaikan hari itu. Dan jika gilirannya 
yang hadir, ia pun melakukan hal yang sama. 

Kami adalah bangsa Quraisy yang posisinya 
selalu di atas kaum wanita. Dan setelah 
kami bertemu dengan kaum Anshar, 
ternyata mereka adalah kaum yang banyak 
dipengaruhi oleh kaum wanitanya. Para 
istri kami pun mulai meniru dan mengambil 
adab dan kebiasaan wanita-wanita Anshar. 
Kemudian aku mengajak istriku berdiskusi, 
lalu ia pun mendebat argumentasiku. 
Aku mengingkari perlakuannya itu, ia pun 
berkata, 'Kenapa kamu tidak mau kudebat? 
Demi Allah, para istri Nabi juga mendebat 
beliau. Bahkan, ada di antara mereka yang 
sampai mendiamkan beliau hingga malam.' 
Aku pun kaget akan hal itu. 

Kukatakan padanya, 'Sungguh merugilah 
orang yang melakukan hal itu/ Setelah itu, 
aku bergegas memberesi pakaianku lalu 
menemui Hafshah. Kukatakan padanya, 
'Wahai Hafshah, apa ada salah seorang 
dari kalian yang telah menyebabkan Nabi 
% marah pada siang hingga malam?' la 
menjawab, 'Ya.' Aku berkata, 'Sungguh, kamu 
telah merugi. Jika sampai Allah murka karena 
Rasulullah jg marah, kamu pasti akan binasa. 
Jangan kamu menuntut banyak kepada Nabi 
g|. Jangan membantahnya dalam hal apa 
pun, dan jangan mendiamkannya. Pintalah 
padaku apa yang kamu mau. Jangan kamu 
tergiur dengan madumu yang lebih dicintai 
oleh Nabi 3 ®— maksudnya ialah Aisyah.' 

Umar berkata, 'Sebelumnya, kami telah 
berbincang-bincang bahwa Chassan tengah 
mempersiapkan pasukan berkuda untuk 
memerangi kami. Pada hari gilirannya hadir, 
sahabatku yang Anshar itu menghadiri majelis 
lalu kembali menemuiku setelah shalat Isya. 


563 



la mengetuk pintu rumahku dengan sangat 
keras seraya berkata, 'Cepat bukal' Aku 
pun segera keluar menemuinya. la berkata, 
'Sungguh, hari ini telah terjadi perkara yang 
besar.' Aku bertanya, 'Peristiwa apa itu? Apa 
Ghassan telah datang?' la menjawab, Tidak, 
tapi perkara yang lebih besar dari itu. Nabi 
jgjj telah menceraikan istri-istrinya.' Aku pun 
berkata, 'Sungguh, Hafshah telah merugi.' 

Aku telah menduga hal ini akan terjadi. Aku 
pun segera mengemasi pakaianku, lalu 
shalat Fajar bersama Nabi jjg. Setelah itu, 
Nabi memasuki bilik beliau dan berdiam 
di situ. Kemudian aku masuk menemui 
Hafshah, ternyata ia sedang menangis. Aku 
katakan padanya, 'Kenapa kamu menangis? 
Bukankah aku telah mengingatkanmu akan 
hal ini? Apa Nabi jg telah menceraikan 
kalian?' la menjawab, 'Aku tidak tahu itu, 
beliau sedang menyendiri di dalam bilik.' 

Aku pun segera keluar menuju mimbar, 
ternyata di sekelilingnya ada beberapa orang 
yang sebagian dari mereka juga sedang 
menangis. Aku pun duduk bersama mereka 
sebentar kemudian aku tak kuasa lagi akan 
suasana itu. Maka aku datang ke bilik yang 
dipergunakan Nabi ^ untuk berdiam. Aku 
pun berkata kepada budaknya yang hitam, 
'Mintakan izin untuk Umar.' Sang budak pun 
masuk dan bilang kepada Nabi jgg kemudian 
kembali dan berkata, 'Sudah kusampaikan 
ke Nabi jg dan aku juga sudah menyebutkan 
namamu, namun beliau hanya diam.' 

Aku pun kembali dan duduk lagi bersama 
sekelompok orang yang tadi berada di sekitar 
mimbar. Setelah itu, aku tak sabar lagi, maka 
aku mendatangi budak itu lagi dan berkata 
padanya, 'Mintakan izin untuk Umar.' la pun 
kembali masuk seraya berkata, 'Aku sudah 
menyebut namamu, namun beliau tetap 
diam.' Aku kembali lagi dan duduk bersama 
beberapa orang yang ada di mimbar. Namun, 
aku tak sabar lagi dan mendatangi sang 


budak itu lalu berkata, 'Mintakan izin untuk 
Umar.' la pun masuk dan kembali seraya 
berkata, 'Sungguh, aku sudah menyebut 
namamu, namun beliau tetap diam.' 

Maka ketika aku berpaling hendak pergi, 
tiba-tiba budak itu memanggilku seraya 
berkata, 'Nabi sudah mengizinkanmu.' 
Aku pun menemui Rasulullah ^ yang sedang 
berbaring di atas pasir beralaskan tikar 
tanpa kasur. Pasir-pasir itu telah berbekas 
pada sisi rusuk beliau, dan berbantalkan 
kulit yang berisikan sabut. Aku ucapkan 
salam kepada beliau dan berkata sambil 
berdiri, 'Wahai Rasulullah, apa Anda telah 
menceraikan istri-istri Anda?' Beliau pun 
mengangkat pandangannya ke arahku dan 
menjawab, 'Tidak.' Aku pun berkata, 'Allahu 
Akbar.' Kukatakan lagi, 'Aku mendengar, 
wahai Rasulullah, sekiranya Anda melihatku. 
Kita adalah bangsa Quraisy yang selalu 
mengatur wanita. Namun, ketika kita datang 
ke Madinah, ternyata mereka adalah 
kaum yang didominasi oleh kaum wanita.' 
Kemudian Nabi tersenyum. Aku berkata 
lagi, 'Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau 
melihatku. Aku telah menemui Hafshah dan 
berkata padanya, 'Jangan sekali-kali kamu 
terpedaya bilamana tetanggamu lebih 
dicintai oleh Nabi s||— maksudnya adalah 
Aisyah.' Kemudian Nabi igg tersenyum lagi. 
Melihat beliau tersenyum, aku pun duduk 
dan mengangkat pandanganku ke arah 
rumahnya. Maka demi Allah, aku tidak 
melihat sedikit pun di rumah beliau kecuali 
tiga kulit yang telah disamak. 

Aku berkata pada beliau, 'Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah untuk umat Anda. 
Karena orang-orang Persi dan Romawi 
telah ’diberi kekayaan. Mereka diberi dunia, 
padahal mereka tidak mau beribadah 
kepada Allah.' Nabi jgg duduk yang 
sebelumnya berbaring. Kemudian bersabda, 
'Apa kamu masih meragukan hal ini, wahai 


564 



Ibnu Khatthab, bahwa kelapangan di akhirat 
lebih baik daripada kelapangan di dunia? 
Sungguh, mereka itu adalah suatu kaum yang 
kebaikan mereka disegerakan di dunia.' Aku 
pun berkata, 'Mintakan ampun untukku.' 

Nabi j£i meninggalkan istri-istrinya karena 
perkara itu, karena Hafshah menyebarkannya 
pada Aisyah. Selama dua puluh sembilan 
hari tidak menemui mereka. Beliau bersabda, 
'Aku tidak menemui mereka selama satu 
bulan.' Demikian itu, karena beliau sangat 
kesal kepada mereka, yakni saat Allah 
menegurnya. Dan ketika dua puluh sembilan 
hari berlalu, beliau menemui Aisyah dan 
beliau mulai darinya. Aisyah pun berkata 
kepada beliau, 'Wahai Rasuluilah, Anda 
telah bersumpah untuk tidak menemui kami 
selama satu bulan penuh. Sedangkan hari ini 
Anda baru memasuki hari yang kedua puluh 
sembilan, sebagaimana yang aku hitung.' 
Kemudian beliau pun bersabda, 'Dumlah 
hari dalam satu bulan itu adalah dua puluh 
sembilan hari.' Dan memang jumlah hari 
pada bulan itu adalah dua puluh sembilan 
malam. Aisyah berkata, 'Kemudian Allah 
Ta'ala menurunkan ayat Takhyir (ayat yang 
memberi pilihan untuk tetap menjadi istri 
nabi atau tidak). Beliau memulai dariku, 
wanita yang pertama dari istri-istrinya. Dan 
aku pun memilih beliau. Setelah itu, beliau 
memberi pilihan kepada semua istrinya, dan 
mereka juga menjawab sebagaimana yang 
dikatakan Aisyah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nasihat 
ayah kepada anak wanitanya karena 
keadaan suaminya (83)) 

Penjelasan 

U^su ffi iXi jJi : Terdapat sesuatu dari kalian 
berdua yang mengharuskan tobat. 

: Aslinya s ^|5 kasrah diganti fathah, 
lalu ya’ menjadi alif, sama seperti perkataan; 

U dan U. 


Ji^c. : Perkampungan-perkampungan 
Madinah yang berada di sebelah timur, 
tempat suku Aus. 

: Kami bergantian. 

eliUi 44^ : Kami menguasai mereka, bukan 
mereka yang menguasai kami. 

: Lantas. 

j* : Seperti cara hidup mereka. 
c : Berteriak. 

j jb$ ^ H : Jangan menuntut 

lebih pada Nabi 

Uy\ : Paling indah, paling caritik. 

6 Mk 5> : Kabilah Ghassan. 

ji-l : Mengenakan sepatu pada kuda 

mereka. 

: Takut karena kerasnya suara ketukan 

pintu. 

: Mempercepat. 
bj & : Kamar. 

JUj : Tikar yang disulam. 
fSt : Kulit. 

: Kulit yang belum disamak, atau kulit 
secara mutlak, baik sebelum ataupun setelah 
disamak. 

v>Us£-l C jji : Karman menjelaskan, artinya; 
kau berada dalam posisi membesarkan 
keindahan-keindahan dunia dan meminta 
agar semua ini disegerakan. 

: Amarahnya. 

V*. : Karena seperti yang disepakati bahwa 

hari itu adalah hari gilirannya. 

JJJJI fcT : Maksudnya firman Allah e&, 
"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri- 
istrimu, fika kamu menginginkan kehidupan 
di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah 
agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku 
ceraikan kamu dengan cara yang baik!." (Al- 
Ahzab: 28) 


565 



ISTRI YANG TELAH DITALAK TIGA 
TIDAK BERHAK MENDAPAT NAFKAH 


HAD ITS KE-946 

• - •£ • {y. ,C . S - > a , 

or* 3 4-ijfc -m 

cji: .ai ^ Vi i^>ui u :cJtl ,Sii£ 
US;V;j£,Vt$J£ 

iJ»Vi <-ai l' ' lA: (i Uyl»dl A^yi-t) 

Cj-i* 


Aisyah ^ berkata, "Tidak ada gunanya 
Fathimah menyebut itu, apa ia tidak bertakwa 
kepada Allah? Yakni, menyebut bahwa ia 
tidak berhak menerima tempat tinggal atau 
nafkah dari suaminya yang menceraikannya 
tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Kisah 
Fatimah binti Qais (41 )) 


kalian?’ Iyasy menjawab, ‘Tidak.’ Fathimah 
binti Qais berkata, ‘Aku mengenakan bajuku 
lalu aku menemui Rasulullah ^ 5 , beliau 
bertanya, 'Berapa kali ia menceraimu?’ 
‘Tiga,’ jawabku. Beliau bersabda, ‘Dia benar, 
kau tidak berhak mendapatkan nafkah, tapi 
tunggulah masa ‘iddahmu di rumah saudara 
sepupumu, Ibnu Ummi Maktum, karena dia 
buta, kau bisa melepas baju di tempatnya, 
kemudian setelah masa ‘iddahmu berakhir, 
beritahukan kepadaku.’ Fathimah berkata, 
‘Lalu Mu’awiyah dan Abu Jahm datang 
meminangku, Nabi memberitahukan, 
‘Mu’awiyah itu tidak punya harta, sementara 
Abu Jahm kasar pada wanita— atau beliau 
menyebut, ‘Suka memukul wanita— atau 
kata-kata semacamnya. Menikahlah dengan 
Usamah bin Zaid’." 


HAD ITS KE-947 


Penjelasan 

S : Tidak ada tempat tinggal dan 
nafkah bagi wanita yang ditalak ba’in yang 
wajib bagi suami, padahal ia (Fathimah binti 
Qais) tahu pasti kisahnya bahwa ia hanya 
diperintahkanuntukpindahkarenasuatuuzur 
dan penyakit yang ada padanya, ia kemudian 
memberitahukan apa yang dibolehkan Nabi 
2 H untuk berpindah, tanpa memberitahukan 
penyakitnya. Kisah ini ditakhrij Imam 
Muslim dalam kitab Shahih-nya (XVIII, 
kitab talak, hadits nomor 48); diriwayatkan 
dari Abu Bakar bin Jahm, ia berkata, ‘‘Aku 
mendengar Fathimah binti Qais berkata, 
‘Abu Amr bin Hafsh bin Mihgirah mengutus 
Iyasy bin Abu Rabi’ah mengirim (pesan) 
cerai kepadaku, ia juga mengirimkan lima 
sha’ kurma dan lima sha’ gandum kepadamu 
bersamanya, lalu aku berkata, ‘Apakah aku 
tidak mendapatkan nafkah selain ini saja 
dan aku tidak menanti masa 'iddah di rumah 


jll jjoi cjj -my 

jt jojll # Sjji 

:ciUi 

V& Jj U JL 

vio JjLl \jj> i I4J jld 4 jl Ul :cJl5 

Cw i~ai <_>hST IA : j <»y>-t) 

(tri 1 


Urwah bln Zubair berkata kepada Aisyah, 
"Tidakkah kamu melihat Fulanah binti Hakam 
yang telah diceraikan oleh suaminya." 
Aisyah pun keluar seraya berkata, "Alangkah 
buruk apa yang telah diperbuatnya." 
Urwah bin Zubair berkata, "Tidakkah Anda 
mendengar ucapan Fathimah?" la berkata, 
"Sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya 
dalam menyebutkan perkataan itu." 


566 



(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Kisah 
Fatimah bind Qais (41 )) 

- -Penjelasan 

: la kemudian keluar dad rumah 
dimana ia dicerai, dan berpindah ke tempat 
lain. Sebenamya Fathimah bind Qais tidak 
perlu menyebutkan kisah ini, karena mungkin 
mengesankan bersifat umum, padahal hadits 
ini khusus untuknya karena ia punya uzur, 
di samping dalam kisah ini terdapat perilaku 
kasar. 


MASA IDDAH WANITA YANG 
DITINGGAL MATI SUAMINYA SELES A I 
DENGAN MELAHIRKAN 

HADITS KE-948 

cob ujI cCj 4jto lwi Co -A l A 

* 

‘cSli 3 CU* 

djjj 04 C jbj 

Juu Coubj (jl lJLI) jQ-b 

tolia^tJJ cJu j fc cJuu 03 

(§5 & *^*5 

cJuSt 4 ) 13 ? ^ U jlo ‘jloll 

j*- ^ ^ 4*13 ‘c^ 1 S/ 

&3 cj\l jiij AjJjf cClft jO S 
- , *» 

c 45)3 <cOUl oU ^ cOfr 3 ) 1 4 j\l 

t cuS ^ A-iUl <{Lj 

• fc I*" 3 * ^ ^ • 3 t T "* *• ^ f • . 

^-/“b oJ-L>- 03 ££U3\i 


Oil x£> Ljjlj V Tt : j 

Subai'ah binti Al-Harits dahulu di bawah 
tanggungan Sa'ad bin Khaulah, keturunan 
Bani Amir bin Luay dan termasuk orang 
yang ikut dalam Perang Badar. Sa'ad lalu 
meninggal dunia ketika haji Wada' dan 
Subai'ah dalam keadaan mengandung dan 
kemudian ia melahirkan tidak lama setelah 
kematian Sa'ad. Setelah masa nifasnya 
berakhir. la pun berdandan untuk orang 
yang hendak meminangnya. Maka Abu 
As-Sanabil bin Ba'kak, laki-laki dari Bani 
Abdid Dar datang menemuinya dan berkata 
kepadanya, "Aku melihat kamu bersolek di 
hadapan orang yang meminangmu, apa 
kamu ingin menikah?! Demi Allah, kamu belum 
boleh menikah hingga kamu melewati masa 
empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, 
"Setelah dia mengatakan itu, aku mengemas 
pakaianku di sore hari kemudian aku 
menemui Rasulullah 3 g£ lantas aku bertanya 
kepada beliau tentang masalah tadi. Beliau 
memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah 
halal (boleh menikah) ketika aku melahirkan, 
bahkan beliau menyuruhku menikah jika aku 
mau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), 
Bab: Telah bercerita kepadaku Abdullah bin 
Muhammad Al-Ju'fi (10)) 

Penjelasan 

CJJj ,lU : Tidak lama setelah itu. 
di: uli : selesai dari nifas dan suci. 
dJuSt : Ia berhias. 

^flL oil U : Kau tidak patut menikah. 


567 



HAD ITS KE-949 


- » 

- -i.c s-t- f • - s-T- s? * • 

!yw *4*4»»» A 4 L 1 1 Al 

•»-* ? II - ,s- •, \ y , 

t9A *2 trdW’ # ji3* o-'W* <i£ J?V 

# oij &\ 4 : jos 

uf cii g5f^ >T : rf fc Jul ffi^S 

(Sfl* ji Sfcf J^I oVjfc) 
gfcfg5»^u1 : y>i1j\S 
fck ff ji \£? JijS 

U-JUijII 4 jua-*i p jj Ji9 :cJu3 I^JUmS 

• "• £ • 2t,i #-• "•f «. • -* «* • «■» • * * < • «* 

cC%*yx9 <4 JlJ jwjb Aj^a juu c***>jd 

0^ «jJuj 4*i& 4JJ1 4&I l^rPsutl 

w->lj T iJ^UI ij^k V ! uluJ* no rj i>p-f) 

(Jl^lo^t, 


'Suami Subai'ah Al-Aslamiyyah terbunuh saat 
ia (Subai'ah) sedang ha mi I, lalu melahirkan 
40 malam setelah kematian suaminya. la 
kemudian dikhithbah dan dinikahkan oleh 
Rasulullah jgg. Abu Sanabil termasuk salah 
seorang yang mengkhithbahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafe/’r" (65), Surat: Thalaq. 
(65) Bab: Dan perempuan-perempuan yang 
hamil (2)) 


Penjelasan 

g&$l J±J : Menanti mana di antara dua masa 
iddah yang paling lama; empat bulan sepuluh 
hari jika ia melahirkan kurang dari waktu ini, 
sementara jika waktu tersebut sudah berlalu 
namun ia belum melahirkan, ia menanti 
masa iddah hingga melahirkan. 


ISTRI WAJIB BERKABUNG PADA 
MASA IDDAH WAFATNYA SUAMI 


Hadits Ummu Salamah diriwaayatkan dari 
Abu Salamah, ia berkata, "Ada seorang laki- 
laki datang kepada Ibnu Abbas saat Abu 
Hurairah duduk bersamanya. Laki-laki itu 
berkata, 'Berilah fatwa kepadaku mengenai 
seorang wanita yang melahirkan setelah 40 
malam suaminya meninggal.' 

Ibnu Abbas berkata, 'Masa iddahnya adalah 
batas akhir masa iddah (maksudnya empat 
bulan sepuluh hari).' 

Aku (Abu Salamah) katakan, ' Dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu 
iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya / 

Abu Hurairah berkata, 'Aku sependapat 
dengan keponakanku, yakni Abu Salamah.' 
Ibnu Abbas pun mengutus pembantunya, 
Kuraib.kepadaUmmuSalamahuntukbertanya 
kepadanya. Ummu Salamah menjawab, 


HADITS KE-950 




*■» Ji, • «■» — *•> ^ • «■» 

Zsr' f 1 

&L. pfj t jki+ &\ & 

_ «■» 
j 1 *■* j «■» • *!»• «• * f «*■*•( «■» ** ^ 

C*i>0 cJ 13 A*jl u%L)jj 

J-^> (jgiJl jyj f » Jp 

if • -'“T ##> J ^ 

Csfi-JLd jii <Ub£i Qy {ye* 

* \ 2-t » • • *i S'* - 

CmAJJ < 0 j\£> jl JjjJL*- (o yW 4*5 u*aJ 

4ii- • 'll- si 1- • * ' ci t' , - * • 

4M\j :CJ13 |tJ (L^uSjUU Cwkt |«J 4J U 

fLj 4 ^ Ai 411 

& & 6' I»yi3 ^ lifjj 

1 j*A ‘<pj Jp 


568 



*•* 4 . 9 *" l *■* T - " * \ *" "• J * 1 ' 9 ^ 8 tiw 

A*Jl oJUj Jp CJj>JO :oJL>j C-jld 

< ti« ^ ^ • • ’&'*'• a • < ^ 

:CJl3 pJ (Ai* C U w b oJ LmU Csfrad <Ubj»-l 3 jJ 

C - *. ... y 1 •ja w*JaJU |^l>* 4j0lj U 1 

^ jjJJt jp ji<i>i jjij 

^ ^ 4(^4 $5 4% 4^ StW j* 

2f-*i -t" ' s \ * * ' ^ j * ?,s 

#yi : JjAJ <UJUu j»l C-Jt^vj :t_-JL>j CJ\3 

U :cJu] <fLj *5* Sfo J^> 4A>1 J^j Ji 

o^cUil aij l^ic- JJS ££jjt £l AJJl JJ*j 

aIIc- Zi\ Ji A&t JJ-L 3 

jlS jS S :j£ Oiii | .l&S}f Sf :fLj 

AjUjf £ dj :fLj *3© &1 Ji 4AJl jjij 
a5laIjU 3 J^sta^l cits aj ij JlcJ I 

#'u/Sjp^ct? 
Uj 433 ciil (*£) 6 ® ^ # 

co^ :d^3 cJd tjjii u-13 jp #J3 
cjJj lil> cJ^S 4 >jj \ 4 lfr Jj3 lit sfcjl 
jS ^ ^ Ji Q> JL3 fjj .\^Q JA 

J *■' y 

•f *" t '" •* *1 i*' • I _| *f of I *» ^1 ^ 

tAj jhliifl «jjU» jl «L5 i ji «Aj|jj Jji 


5 '*■'• »\c *t .ri s. 

s# p oU^^Ja-ijdil 

:S •?. *u ! ..s.-itt*: 't'« **.>•?! 


•!£* j> ‘r~* *>? w ■*« £?■>/ f-» ‘&J* 3 
: jll aj jaxij U (aJuJI Jlij ait) dUU Jl* 

tiai>- aj 

IjiP jjiU t*\ i_&5* “\A ijJjlixJl *»^»-t) 

(i/Af-j ^at Xjujt Wjj 


Zainab bfnti Abi Salamah mengisahkan, 
"Aku masuk rumah Ummu Habibah, istri 
Nabi H, ketika ayahnya, Abu Sufyan bin 
Harb meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah 
meminta minyak wangi yang berwama kuning 
dan menyuruh budaknya untuk meminyakinya 
dan mengusapkannya di kedua keningnya 
sambil berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku 
tidak butuh dengan minyak wangi ini, hanya 
saja aku pernah mendengar Rasulullah jg 
bersabda: Tidak halal bagi wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk 
berkabung atas kematian seseorang lebih 
dari tiga hari, selain kematian suaminya; 
ia wajib berkabung selama empat bulan 
sepuluh hari.'" 

Zainab berkata, "Aku kemudian menemui 
Zainab binti Jahsy, saat saudaranya 
meninggal. Aku meminta minyak wangi 
dan mengusapkannya kepadanya. la pun 
berkata, 'Demi Allah, aku tidak butuh dengan 
minyak wangi ini, hanya saja aku pernah 
mendengar Rasulullah bersabda: Tidak 
halal bagi wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian 
seseorang lebih dari tiga hari, selain kematian 
suaminya; ia wajib berkabung selama empat 
bulan sepuluh hari.'" 

Zainab berkata, "Aku mendengar Ummu 
Salamah berkata, 'Ada seorang wanita 
mendatangi Rasulullah ^ dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, suami putriku meninggal 
dunia, sementara ia sakit mata. Apa aku 
boleh memakaikan celak padanya?' 
Rasulullah bersabda, 'Tidak boleh.' Beliau 
mengatakannya hingga dua atau tiga kali. 
Lalu beliau bersabda, 'Masa iddahnya hanya 
empat bulan sepuluh hari. Ketahuilah bahwa, 
wanita dulu di zaman jahiliyah baru keluar 
untuk membuang kotoran untanya setelah 
setahun kematian suaminya.'" 

Humaid (perawi hadits) berkata, "Aku 
bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud baru 


569 



keluar untuk membuang kotoran untanya 
setelah setahun kematian suaminya?' Zainab 
menjawab, 'Ya, dulu, ketika suami seorang 
wanita meninggal, ia masuk ke bilik kecil (di 
dalam rumahnya), memakai pakaian yang 
paling jelek, dan tidak memakai wewangian 
hingga berlalu selama setahun. Setelah 
setahun, didatangkan kepadanya keledai, 
kambing, atau burung, lalu diusapkannya 
padanya. Seringkali, binatang yang 
diusapkan padanya pasti mati. Setelah itu, ia 
keluar dari bilik dengan membawa kotoran 
unta dan membuangnya. Setelah itu, ia baru 
memakai wewangian dan yang lainnya 
seperti biasa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak"(6Q), Bab: Batasan 
masa iddah wanita yang ditinggal mati 
suaminya adalah empat bulan sepuluh hari 
(46)) 

Penjelasan 

SJl : Sejenis minyak wangi. 

VfaAjtSj m p : Yaitu Ummu Habibah 
mengusap kedua pelipisnya. Secara zhahir, 
ia mengenakan minyak kuning di tangan lalu 
ia usapkan di kedua pelipisnya, ba' di sini 
untuk makna ilshaq (melekat) atau isti'anah 
(meminta bantu an). 

: fa'il- nya adalah kata ganti tersembunyi 
dalam kata kerja demikian dikuatkan 
Al-Mundziri. Al-Hariri menyatakan, ini benar, 
keliru jika di -rafa’. 

: Ha' didhammah, ini termasuk kata 
yang di-dhammah, meski ‘ain-nya adalah 
huruf halqi. 

Ui} : Maksudnya 'iddah syar’i. 

: Kotoran hewan, bentuk jamaknya 

ab'ar. 

vlL- : Rumah yang sangat kecil sekali, atau 
rumah yang terbuat dari bulu. 

j?|jj : Hewan melata, umumnya hewan 
tunggangan, dan berlaku untuk hewan jantan. 


: Ibnu Qutaibah berkata, “Aku bertanya 
kepada orang-orang Hijaz tentang iftidhadh, 
mereka menyebutkan, wanita yang menanti 
masa 'iddah tidak boleh menyentuh air, 
memotong kuku, mencabut bulu, tidak 
boleh keluar rumah hingga satu tahun 
dalam pemandangan terburuk, • setelah 
itu ia melepaskan diri dari masa iddah 
dengan seekor burung untuk ia usapkan 
ke kemaluannya lalu ia membuang burung 
tersebut, burung tersebut nyaris tidak hidup 
setelah digunakan untuk membersihkan 
kemaluannya.” Al-Khaththabi berkata, 
“Iftidhadh berasal dari kata fadhadhtu 
asy-syai'a, artinya aku mematahkan dan 
memisah sesuatu. Maksudnya, wanita 
(jabiliyah) mematahkan (melepaskan diri) 
dari masa iddah dengan hewan tersebut.” 


HADITS KE-951 

" s*, -r sf t • 


A-lfr 4JJ1 'giJl l y& tAi^hfr -\t>\ 

:ciii ,fhj 

% JefiUSs 


ojj *)/l by jZIJu tCZiaJj 

UIj^J cJujIi bl 1 jo* CJ jjj 

Soli '^A 

J Lie <1 j-JJ ^ 1 

(jjfiUSnil IjL-* 


Ummu Athiyah meriwayatkan dari Nabi jgt 
ia berkata, "Kami dilarang berkabung atas 
kematian seseorang lebih dari tiga hari 
kecuali atas kematian suami, yaitu selama 
empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu ia 
tidak boleh bersolek, memakai wewangian, 
memakai pakaian yang berwarna kecuali 


570 



pakaian lurik (dari negeri Yaman). Dan kami 
diberi keringanan bila hendak mandi seusai 
haid untuk menggunakan sebatang kayu 
wangi dan kami juga dilarang mengiringi 
jenazah " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Memakai 
wewangian bagi wanita ketika mandi dari 
haid (12)) 


Penjelasan 

dJae. : selimut Yaman, pintalan selimut ini 
disatukan, setelah itu dicelup, barn setelah 
itu dirajut. 

;j4j £ : yaitu potongan kecil. 

jlS£> ojj" & : disebutkan dalam kitab Ath- 
Thib karya Mufadhdhal bin Salamah, ada 
tiga versi dialek; illijl , ia adalah 

salah satu jenis wewangian orang Arab. Ibnu 
Baithar menyebutnya sebagai Asna. JVli&Sii 
adalah sejenis wewangian berbentuk kuku 
orang yang diletakkan di dalam dupa. Ibnu 
At-Tin menjelaskan, yang benar adalah {Is 
jUJ? tanpa hamzah, nisbat kepada Zhifar 
Madinah yang ada di pesisir pantai, tempat 
di mana wewangian India didatangkan di 
sana. Ada yang menyebutkan, kata jilt ddak 
bertanwin ( ghairu munsharifl dan berbentuk 
mabni, seperti kata ^ , dan JUb adalah kayu 
yang dibakar untuk wewangian. 


571 




BAB 20 
LI’AN 


HADITS KE-952 


w*ul ^ju<a do«X> "^Of 


«£** # p*fc jl 
jfci £ % ife cJfjf jL*& u; :<J jvil 
g i Ji jd; f{ ife 

ijdij £* Ai ii ous ^ ^ 

*2* At jl* fc JLJ 

fe) i Xr k£ ’ ^ Jf fa J>"j *j^J ‘fi-y 

^ u jpjj? Ji .«isj jsiidi 


: j\X# *^5^" ti} 

*£*i &I <&' J^j «2fi jlS ifo jL*\& G 

uj-^j ®P •** «ji£ fi JU3 jfcl-y 

jJU SjUl Ji ^sSf ‘ s <011$ j\3 

fLy *3® &l ji\ j^Ij jl 

j£j %j 6$$ 4&I G : jl 23 j-GJI Jilj 

jiu JS'ff Vfe 4&1 £ 


jjil Is aJlc 4&1 j-£ 4&1 jjlij jus 

.l^j oil i^JbSl! £jj GJlj lul 

4l\ £Lj Ilf u*&' £* Ulj «ll^sm : Jjl j\l 

CJjG* jlS \^3 lUi (jjuiij aJl£ 4JJI j-I> 
jj <\jSG IflftUiS I jl^jjl jjlj G \ 4 jx- 

(ii*!A*JI j, V U t rj^kJI obT 1 A: j cSjM *?->t) 


Sahl bin Sa'd As-Sa'idi meriwayatkqn bahwa 
Uwaimir AI-'Ajlani datang kepada Ashim bin 
Adi Al-Anshari dan bertanya, "Wahai Ashim, 
bagaimana pendapatmu bila seorang laki- 
laki mendapati seorang laki-laici bersama 
istrinya, apakah ia boleh membunuhnya 
hingga kalian pun juga akan membunuh 
laki-laki itu? Atau apa yang mesti ia lakukan? 
Wahai Ashim, tanyakan pertanyaanku itu 
kepada Rasulullah H£ ." 

Ashim pun menanyakan hal itu kepada 
Rasulullah $£, dan temyata Rasulullah ggtidak 
suka dengan persoalan itu dan mencelanya 
hingga Ashim pun merasa keberatan. 
Ketika pulang ke rumah keluarganya, ia pun 
didatangi oleh Uwaimir dan berkata, "Wahai 
Ashim, apa yang telah dikatakan Rasulullah 
jg kepadamu?" Lalu Ashim berkata kepada 


573 



Uwaimir, "Aku belum mendapat kebaikan. 
Rasulullah $£ tidak suka pada persoalan yang 
aku tanyakan itu." Uwaimir pun berkata, "Demi 
Allah, aku tidak akan berhenti menanyakan 
hal itu." Uwaimir pun menghadap Rasulullah 
di tengah kerumunan orang-orang, ia pun 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapat Anda, bila seorang laki-laki 
mendapati laki-laki lain bersama istrinya, 
apakah ia boleh membunuhnya hingga 
kalian juga akan membunuhnya? Atau apa 
yang mesti ia lakukan?" 

Rasulullah pun bersabda, "Allah sudah 
menurunkan wahyu terkait permasalahanmu 
dengan istrimu. Pulang dan bawalah istrimu 
kemari " Sahl berkata, "Kedua suami-istri itu 
pun saling meli'an, saat aku dan orang-orang 
berada di sisi Rasulullah jg. Ketika keduanya 
selesai meli'an, Uwaimir berkata, "Aku 
berdusta atasnya, wahai Rasulullah, bila aku 
tetap menahannya (tidak menceraikannya)." 
Akhirnya Uwaimir pun menceraikannya 
dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan 
Rasulullah $jj." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Orang 
yang berpendapat boleh talak tiga (4)) 

Penjelasan 

"%-s ootjt : Katakan kepadaku ten tang seorang 
lelaki. 

143 : Melihat seorang lelaki berada 
di atas perut istrinya. 

iiiai : Apakah ia membunuh lelaki itu, 
sehingga kalian membunuhnya secara qisas. 

fbj & & J 3 I 3 ;/ : Nabi tidak 

menyukai pertanyaan tersebut karena 
mengandung keburukan dan kekejian bagi 
kaum muslimin dan muslimat. 

'JS : Terasa besar dan berat. 

u 1£?.U> £5 (ID jjlf 15 : Allah telah menurunkan 
ayat li’an terkait persoalanmu dan persoalan 
istrimu. 


HAD ITS KE-953 


jp u*=4ti> jvl cfLj 

J^ij :j\J Ifel* 

Jvs Si :j\l ail 

culS* cJ 5 ” (jlj Uj J43 

Ajcdl v»>L of :^3^Ua]l <— IA !(_} *»-ji-l) 

(^»(j®r*i 


Ibnu Umar as meriwayatkan bahwa Nabi % 
bersabda kepada dua orang suami-istri yang 
saling melaknat karena tuduhan zina kepada 
istri, "Hisab kalian berdua terserah kepada 
Allah. Dika salah seorang dari kalian berdusta, 
tidak ada jalan lagi bagimu (suami) untuk 
rujuk kembali." Laki-laki itu berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" 
Beliau bersabda, "Tidak ada bagian hart a 
untukmu. Dika kamu berkata benar atasnya, 
maka mahar yang telah kamu berikan 
adalah sebagai penghalal farjinya. Dan jika 
kamu dusta atasnya, maka kamu lebih tidak 
berhak lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: 
Pemberian cuma-cuma yang belum 
ditentukan nilai maharnya (53)) 


HAD ITS KE-954 

&\ 5^)1 J>\ -tot 

<Uj5j & JsSU ‘iifoj M 

sfciu ijii jiij .u&; jpl 

jJjll JmL ro :<3^Ux!l IA :j (>j>i) 

(Cs&Ht 


574 



Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa Nabi 
jg menyumpah li'an antara suami dengan 
istrinya. Beliau membebaskannya dari anak 
yang dilahirkan istrinya, memisahkan antara 
keduanya, dan menyerahkan anak itu 
kepada istri. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" ( 68 ), Bab: Anak 
diikutkan wanita (yang melakukan li'an) (35)) 

Pcnjclasan 

: Si lelaki tidak mengakui nasab anak 
istrinya. 

jJjll ji-tj : Nasab si anak dihubungkan 
pada si wanita, sehingga si wanita mewarisi 
bagian yang telah ditentukan Allah dari si 
anak. Jika nasab si anak ini dinafikan dari si 
suami, keduanya tidak saling mewarisi. 


HAD1TS ICE-955 

-U& ^£->531 i AjI -*\00 

S ^ M “• 't y 0 *7 " fit . * 2 1 1 

^ JuLS A rt Afr 

•> •- .s. ?■>„.».::?? - e, "M- „• 

t&y & 

U# JIaJ JUjy jJ Ajl A^Jl 

^ ^ jj » c£& cp 

Ajfcl A&- j£j «jfcj a 3* &l 

.glii jfji ouS $3 

X 9 > ✓ ✓ ^ ^ ® ‘"til 

JJLC- (Ajj AJi (AJLt O'y t ^ AwJl 

jul p&JJl «f$T (Aifti 

Jijlb OpUJ Jo $)» :ji-j ^ 

AAJl ^il «j£j Aif £j!i 


^ {jJl £ J& jfe JV5 

iL te-f c^j jdij ^ 

^ cJ£ fv^i &k ,s : j\il oai C^j A$ 

4lli J _ji <_Aj T*\ : j^UaJI t-AsS” "\A : j ijjlidl 

(*juj jUU Ifrlj c jS* j) pL-j aJl& 


Ibnu Abbas ^ meriwayatkan bahwa li'an 
dibahas di sisi Nabi jgg. Ashim bin Adi lantas 
mengungkap sesuatu dalam masalah itu, 
kemudian beranjak pergi. Kemudian seorang 
laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu 
padanya bahwa ia mendapati seorang 
laki-laki bersetubuh dengan istrinya. Ashim 
berkata, "Aku diuji dengan masalah ini 
karena kata-kataku sendiri." la bersama laki- 
laki itu pun pergi menemui Nabi 

Lalu laki-laki itu menuturkan apa yang terjadi 
pada istrinya. Laki-laki itu kuning, kurus 
dan berambut lurus. Sedang laki-laki yang 
didapati bersama istrinya adalah gemuk dan 
berkulit sawo matang. Nabi j|£ pun berdoa, 
"Ya Allah, berikanlah bukti." Ternyata wanita 
itu kemudian melahirkan bayi yang cirinya 
seperti laki-laki yang disebutkan suaminya, 
yang ia temukan bersama istrinya. Maka 
Nabi $5j meli'an antara keduanya. 

Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas 
di dalam majelis, "Itukah wanita yang dikatai 
Rasulullah 3 ®, 'Sekiranya aku boleh merajam 
seseorang dengan tanpa bukti, tentu aku 
akan merajam wanita ini.'" 

Ibnu Abbas berkata, "Bukan, yang 
dimaksudkan wanita yang boleh dirajam 
tanpa bukti ialah wanita yang secara terang- 
terangan berbuat keji (berzina) dalam Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: '7 dlak" ( 68 ), Bab: Hadits 
Nabi g$: "Kalau seandainya aku boleh 
merajam tanpa bukti." (31 )) 


575 



Penjelasan 

Sly : Kata-kata yang tidak patut baginya. 

dyi S/J : Yaitu untuk pertanyaanku tentang 
sesuatu yang belum terjadi. Sebagai 
hukumannya, apa yang aku tanyakan itu 
dialami seseorang di antara kaumku. 

| : Dominan wama kuning. 
piJJl : Kurus. 

: Rambutnya lurus, tidak ikal. 

Si IS- : Penuh dan besar. 
f 3l : Berasal dari kata admah, artinya coklat 

Ow : Yaitu jelaskan kepada kami hukum 
permasalahan ini. 

os : Melahirkan. 

iyJl ijiylai : Yaitu perzinaan tersebar. 


HAD1TS KE-956 


j •, j . -r.s f.s * • - 

£j| Juu*» JV3 : J\3 “Ujuk ojjxJl -Ao^ 


grpi £ Su-j cJ{j jj :ssa 

^ if : jul tjdy 

ju£ $ if j Jf 3fc? &!5 jM 

W Uj u JUgAll 

<2$ <>? ‘r**' 

kJuii «0^^5 6^ 

Ilii ilii it} (iUi ifj ‘ffo' if 

*iil VJ jJt J y <— *V* f • ;ju»y=W w : j A»-y.i) 

y jjftl j(Ww ^1 | jL< j 


aku penggal kepalanya dengan pedangku 
ini. 

Ucapan itu pun sampai- terdengar oleh 
Rasulullah $£, beliau pun bersabda, "Apa 
kalian heran dengan kecemburuan Saad? 
Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu 
daripada dia, dan Allah lebih cemburu 
daripada aku. Dan karena kecemburuan 
Allah itulah Dia mengharamkan segala 
bentuk perbuatan keji, yang tampak maupun 
yang tersembunyi. 

Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai 
pemaafan selain dari Allah. Karena itulah 
Dia mengutus para rasul sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. Dan 
tidak ada seorang pun yang lebih menyukai 
pujian selain dari Allah, karena itulah Dia 
menjanjikan surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: “TauhicT (97), Bab: Sabda 
Nabi 3 §§: "Tidaklah ada yang lebih cemburu 
dari Allah ."(35)) 

Penjelasan --- 

£ SU-j 3 ' Andai aku melihat 
seorang lelaki bersama istriku yang bukan 
mahramnya. 

jfi : Yaitu menebaskan pedang bukan 
dengan bagian yang tumpul, tapi dengan 
bagian yang tajam. 

lil-yB U : Apa yang nampak darinya, seperti 
menikahi ibu yang dilakukan orang-orang 
Jahiliyah. 

5 &J U 3 : Dan apa yang tersembunyi, seperti 
perzinaan. 

jiill : Alasan. 

jull : Madh adalah memuji denganmenyebut 
sifat-sifat sempuma dan menyebut-nyebut 
pemberian. 


Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, Sa'd bin 
Ubadah berkata, "Kalau sampai aku melihat 
seorang laki-laki tidur bersama istnku, pasti 


576 



HAD1TS KE-957 


& 3 %j 3 3 - w 

fSd ^Ojj 4)1 jjjj C : jlil &\ 

U : j\l ?jL*j :Jli JjI <iAJ ji :Jlii Oj^il 

*•$ ?jjj( ^ xsa ji : $ > |jf 

:jlJ j> i&jl &J :JVj jfi :j\3 ^ 

4£-jj Ijjb liUjl Jib 

Ijl yli n ^5^ikl) 1A ijljUiJI <>^>1) 

(JjH 


Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa seorang 
laki-laki mendatangi Nabi $£ dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak 
yang berkulit hitam." Beliau bertanya, 
"Apakah kamu punya unta?" Laki-laki itu 
menjawab, "Ya." Beliau lanjut bertanya, "Apa 
warna kulitnya?" la menjawab, "Merah." 
Beliau bertanya lagi, "Apa ada warna abu- 
abunya?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." 
Beliau bertanya, "Dari mana warna abu-abu 
itu?" Laki-laki itu menjawab, "Mungkin, dari 
keturunannya." Beliau bersabda, "Mungkin 
anakmu juga seperti itu (dari keturunan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak"(6B), Bab: Apabila 
tidak mengakui anak (35)) 

Penjelasan 

Z>jj\ j; tfci js : Apakah warna kulitnya putih 
kehitam-hitaman, unta dengan warna kulit 
seperti ini dagingnya paling enak, karena 
tidak ditunggangi untuk perjalanan dan tidak 
pula dipekerjakan. Ada yang menyatakan, 
awraq artinya hitam namun tidak gelap, 
tapi keabu-abuan, seperti wama burung 
merpati. j* pada kata; <3 adalah ^ zaidah 
(tambahan). 

liuS J1 j : Dari mana wama yang tidak dimiliki 
kedua induknya itu ada padanya? 


i> : Dirubah atau dikeluarkan dari 
warna kulit si pejantan. Disebutkan dalam 
perumpamaan, "Asal usul itu sangat 
menarik.” * Irq adalah pangkal, diambil dari 
kata 'irqusy syajarah; akar pohon, seperti 
kata-kata; fulanun ‘ariqul ashalah artinya 
si fulan asal usulnya mengakar (ketumnan 
bangsawan). Maksudnya; wama kulit 
tersebut berasal dari asal usulnya yang jauh. 

: Yaitu tertarik oleh asal usulnya. 
Faedah hadits; larangan tidak mengakui 
nasab anak hanya karena indikasi-indikasi 
lemah, tapi hams dipastikan kebenarannya, 
misalkan melihat istri berbuat zina, atau 
adanya bukti kuat, seperti si suami tidak 
menggauli istrinya, lalu si istri hamil, atau si 
istri melahirkan anak kurang dari enam bulan 
terhitung sejak pertama kali berhubungan 
badan dengan si suami. 


577 




BAB 21 

MEMERDEKAKAN BUDAK 


HAD ITS KE-958 

* 

4A)1 yi AH l -^0A 

$/aJ £>i jttf ^ :j\3 ifLj *3£ &\ ^ 

j£& jiji ^ ju d 5CS 

*!✓>>* oplSyvu 4 . 4^ 3 

< 

jit U aju juls t[j 

tjy but (JlC-t ijl »_iL l : ( Jl»Jl <_jb5” tA : j (5jUiJI Aj-^i-0 

(eft"' 


Ibnu Umar as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: 

"Orang yang memerdekakan bagiannya 
pada seorang budak, dan ia memiliki uang 
yang cukup untuk membeli budak itu, maka 
budak itu harus ditaksir dengan harga 
yang layak, kemudian ia harus membayar 
bagian masing-masing kepada sekutunya 
secara adil, lalu memerdekakan budak itu 
sepenuhnya. Sebab, jika tidak seperti itu, 
maka ia hanya membebaskan budak itu 
yang menjadi bagiannya saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakan " (49), Bab: 
Apabila membebaskan satu dari dua budak 
(4)) 


Penjeiasan 

'Cji . : Bagian. 

H : Milik orang yang memerdekakan. 
j 4^I jli QS : Nilainya sama seperti nilai budak. 

jic ; Nilainya tidak kurang dan tidak 
melebihi nilai budak. 

: Nilai bagian mereka. 

% : Misalkan yang bersangkutan tidak kaya. 


USAHA BUDAK UNTUK 
MEMBEBASKAN DIRI SEND1RI 

HAD ITS KJE-959 

y£. tilt 4A)l -W 

y* l*aJL*> JStl yA : j\l tjjjy *Ii t AUl 

aJ p jls caJUs ^ A 4*1*9 aS' 

,i T *d*i 5* • * " !'*• "S; u" 

jjt ^u «. u di |*J A»*3 — (JLa 

A.Jlfr 

i—>U o tV :(_j 

((Jj^ K»*JU 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 


579 



"Barang siapa yang membebaskan hak 
kepemilikannya atas seorang budak, ia 
berkewajiban membebaskan budak tersebut 
secara penuh. Bila ia tidak memiliki harta, 
maka budak itu harus ditaksir harganya 
secara normal, lantas disuruh berusaha 
membebaskan diri sendiri secara penuh 
dengan tanpa dipaksa untuk mengembalikan 
sisa harganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kerjasama" (67), Bab: 
Pembagian secara adil antara anggota (5)) 

Penjelasan 

: ( Nashib ) bagian, kedua kata ini sama 
pola kata dan maknanya. 

jlU £ : Ia harus membayar sisanya 

dari uangnya sendiri agar terlepas dari 
perbudakan. 

Jlc ills : Nilai yang sama, tidak kurang dan 
tidak lebih. 

fi : Si budak diharuskan bekeija untuk 
membayar nilai bagian si sekutu, agar si 
budak terlepas dari sisa status budak yang 
masih melekat padanya. 

jlifi js . : Tanpa dipaksa untuk bekeija 
jika ia tidak mampu. 


HAK PERWALIAN MENJADI MILIK 
ORANG YANG MEMERDEKAKAN 


HAD1TS KE-960 

* ** f >“>.i , «■ S in* > * * 

*jiji dJtale. -^V 

• •?„ -s’ . .-*• - *C • , ». 

eUil jl cJ\l &A 

: yilj ouS ojftl gLu 4 


JjSSUj (3 1 OpUl (3} 

<i>i fin &£ ojfiS sd 
*5^ fin jjij $ jLal ifLj *3* 
cjvl jsftf ftjii dil jdij 

u : j\il cjjuj d* fin f\l jli 

tflll ofd JIj 

u) jZjJl# fill i— jZoJ jjo 

fil a# j»ja 613 

i »iy w jj£ »U I 0. : j (jljlivJI 

(US1\ 


Aisyah m meriwayatkan bahwa Barirah 
datang meminta tolong kepadaku untuk 
menebus harga dirinya agar merdeka, 
padahal ia sama sekali belum membayarnya 
sedikit pun. Aisyah pun berkata kepadanya, 
"Kembalilah pada tuanmu. Jika mereka ingin 
aku membayar hargamu dan perwalianmu 
jatuh ke tanganku, aku akan bayar." 

Barirah pun menyampaikan hal itu kepada 
tuannya namun mereka menolak dan 
berkata, "Jika ia mau membantumu, silahkan. 
Tapi, perwalianmu tetap ada pada kami." 
Aisyah pun menyampaikan hal itu kepada 
Rasulullah m, maka beliau bersabda 
kepadanya, "Belilah ia lalu merdekakan. 
Karena perwalian hanya berhak menjadi 
milik orang yang memerdekakan." 

Kemudian Rasulullah berdiri dan bersabda, 
"Mengapa ada di antara kalian yang 
membuat persyaratan dengan syarat yang 
tidak ada dalam kitab Allah. Barang siapa 
yang mensyaratkan sebuah syarat yang tidak 
ada dalam Kitab Allah maka syaratnya itu 
tidak patut dipenuhi, sekali pun ia membuat 
seratus persyaratan. Syarat dari Allah lebih 
berhak (untuk dipenuhi) dan lebih kuat." 


580 



(HR. Bukhari, Kitab: "Pembebasan budak' 
(51), Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan 
dalam pembebasan budak (2)) 

Penjelasan - 

\^\5$ : Al-Azhari menjelaskan, mukatabah 
adalah seseorang membuat perjanjian 
dengan budak lelaki atau budak perempuan 
miliknya dengan sejumlah uang yang dibayar 
secara diangsur untuk kemerdekaan si budak. 
Si budak disebut mukatib, karena dialah yang 
membayar kemerdekaan dirinya kepada 
tuannya, meski pekerjaan ini dilakukan 
keduanya. Pada dasamya bab mufa’alah 
dilakukan dua orang lebih, salah satunya 
melakukan sesuatu kepada temannya, seperti 
yang temannya lakukan padanya, dengan 
demikian keduanya adalah pelaku sekaligus 
obyek secara makna. 

tiliat : Para tuanmu binasa. 

^ : Wala’ adalah pembelaan, namun 

dalam istilah syariat dikhususkan untuk wala’ 
memerdekakan budak. 

tidi o' : Engkau mengharap pahala di 
sisi Allah. 

*u\ : Boleh atau wajibnya syarat 

tersebut tidak terdapat di dalam hukum 
Allah, karena siapapun yang membuat syarat 
yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, 
syarat tersebut batil. 

iob • Fi'M tafdhil kedua kata ini bukan 
seperti fungsinya, karena yang dimaksud 
adalah syarat Allah itulah yang benar dan 
kuat, selain itu lemah. 


HADITS KE-961 


£bl (sfcj 

:cJ\5 &\ 


&\ &> ill JVlj 

jpj j£5j & ftjii 

j* 9 - r-y 

:^V5 p- ^1 jf ftf : jlii 

S/ coi} tojjjj ^ AJ (Li JUi * jj 

fs - 2; - - -t.s ss-s,. 

4J.U& ISJj 43JU9 : J\3 iAdJUUI JJ U 

^ 0j^=4 Y M :O^UaJi ijbS” "IA :(j ojjlivJi 

(U^U, 


Aisyah istri Nabi, meriwayatkan, 

"Sesungguhnya pada dirt Barirah terdapat 
tiga sunah. Pertama, ia telah dimerdekakan 
dan diberi tawaran untuk memilih suaminya. 
Kedua, Rasulullah 3^ pernah bersabda terkait 
dengannya, 'Hak perwalian budak adalah 
milik orang yang telah memerdekakannya.' 
Ketiga, suatu ketika Rasulullah masuk 
saat daging direbus di periuk. Namun yang 
disuguhkan kepada beliau saat itu adalah 
roti dan lauk dari rumah. Beliau pun bertanya, 
'Sepertinya aku tadi melihat periuk yang 
berisikan daging?' Mereka menjawab, 'Ya, 
benar, tapi daging itu adalah daging yang 
disedekahkan kepada Barirah, sementara 
Anda tidak boleh makan harta sedekah.' 
Beliau pun bersabda, 'Daging itu sedekah 
bagi Barirah, dan hadiah bagi kami.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (6Q), Bab: Menjual 
budak perempuan tidak dihitung talak (14)) 

Penjelasan 

oil : Tiga hukum syariat diketahui 
karenanya. 

& '• Terkait fasakh nikah yang dijatuhkan 
suami. 


581 



: Tungku dari batu, bentuk jamaknya 
buram, sama seperti ghuifah dan ghuraf. 

jyz : Farat al-qidr fauran wa fauranan, 
artinya tungku bergolak-golak. 

fSi : Idam adalah lauk pendamping makan, 
baik cair ataupun beku, jamaknya udum, 
sama seperti kitab dan kutub, dal-nya 
didhammah untuk meringankan, sehingga 
diperlakukan seperti kata tunggal, dan 
dijamakkan menjadi Adam, sama seperti kata 
qufl dan aqfal. 

\sJj : karena Barirah memberikan daging 
tersebut kepada kita sebagai hadiah, 
mengingat sedekah yang diberikan kepada 
orang fakir boleh ia gunakan untuk apa 
saja, seperti dijual atau yang lain, sama 
seperti mempergunakan hak milik sendiri. 
Konteksnya, larangan berlaku untuk sifat, 
bukan benda. 


LARANGAN MENJUAL DAN 
MENGHIBAHKAN PERWALIAN 


HADITS KE-962 


Ja :JVfl .Ujifr <uil Csej J** #1 duo*. -n? 

*Vj3' g&f Lj feii Jill jii 

n'Jjll <_j\j v (jbS” i \ : j g:jUUI 


Ibnu Umar m berkata, "Rasulullah $§ telah 
melarang menjual dan menghibahkan hak 
perwalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakari' (49), Bab: 
Menjual wala' dan menghibahkannya (10)) 


Penjelasan 

ti gj? : WakC memerdekakan budak. 
Ibnu Baththal menjelaskan, ulama sepakat, 
mengalihkan nasab tidak diperbolehkan. 
Jika hukum wala’ sama seperti hukvun nasab, 
maka tidak boleh dialihkan pada yang lain, 
seperti halnya nasab tidak boleh dialihkan 
pada yang lain. Di masa Jahiliyah, orang- 
orang mengalihkan wala' melalui jual-beli 
dan lainnya, syariat selanjutnya melarang hal 
itu. 


BUDAK HARAM BERWALI BUKAN 
PADA TUANNYA 


HADITS KJE-963 

tils. aiil *J\ & ±1^ -nr 

If - •. ?•- + s>r . „• 

4+3 4JS.J J>] jO Jp 

Vl Kjki IjA UjJLfr U djjlj : jul cI&Lju 
lil* jIaJJLLS <all?ua)l 3 4J0l 

if f> 

*3 *23 £3 -in' 

44 jjt 1 S 

.liflj iii lijj Slj 

Ssa *£i aii ‘pa? i* juj 


^ 1 


AU 4^)1 S/ A^su^Uilj alii 

£jS Jtj ^ lip «Vj& Vi 

j-lUl} iMSUJI} ail &J aJil a^|p gil 

V % \S> ai. Al jJ? S s&frf 

Cr* V?# 0 :fLa»Nt ^ : j gTjUyJ' <>^i-i) 

(pUll (j 


582 



AN e& berkhutbah kepada kami di atas 
mimbar dari batu bata, di atasnya tergeletak 
sebuah pedang, dan di tangannya ada 
lembaran catatan yang menggantung. la 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai 
kitab suci yang dibaca selain Kitabullah dan 
apa yang terdapat dalam lembaran catatan 
ini." 

Ali lantas membukanya, ternyata isinya 
keterangan umur-umur unta dalam diyat. 
Duga berisi pernyataan: Kota Madinah 
adalah haram semenjak dari 'Air (gunung di 
Madinah) hingga sini. Maka barang siapa 
melakukan pelanggaran di sana, baginya 
laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh 
manusia. Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah. 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Hak kaum muslimin itu sama, 
dapat diperoleh oleh siapa pun dari mereka. 
Maka barang siapa melanggar hak seorang 
muslim, baginya laknat Allah, malaikat 
dan seluruh manusia, Allah tidak menerima 
amalannya, yang wajib maupun yang sunah." 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Barang siapa mengangkat suatu 
kaum sebagai wall tanpa seizin tuannya maka 
baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh 
manusia, Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), 
Bab: Hal-hal yang dibenci dari memahami 
mendalam dan berselisih dalam ilmu (5)) 


jjs. : Sebuah gunung di Madinah. 

foi tfej viii-f jl : Siapa melakukan bid’ah atau 
kezaliman di sana. 

: Amalan fardhu. 

Sji. S 3 : Amalan nafilah, atau sebaliknya, atau 
tobat dan fidyah, atau yang lain. 

*1* : Tulisan dalam lembaran. 

jiflj : Jaminan aman yang mereka 

berikan sah, ketika ada seorang muslim 
memberikan jaminan aman kepada seorang 
kafir, haram bagi yang lain mengusik orang. 

jLitf it : Seperti wanita, budak, dan lainnya. 

Hi IS y±\ jo : Siapa melanggar perjanjian 
seorang muslim. 

Uy jlj j; : Siapa menjadikan mereka sebagai 
pemimpin-pemimpin. 


KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN 
BUDAK 


HADITS KE-964 

Oli \&\ di &\ 

juOl j »V>- \ <— tA ■' j 

(iLiuj 


Penjelasan 

jiT j * : Batu bata yang dibakar. 

: la kemudian membuka dan 

membacanya. 

jlilt : Yaitu unta diyat dan perbedaan 
diyat ini terkait pembunuhan sengaja, tidak 
sengaja, dan semi sengaja. 

: Yaitu diharamkan. 


Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi 3 ^ 
bersabda: 

"Siapa saja yang membebaskan seorang 
muslim, Allah akan menyelamatkan anggota 
tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota 
tubuh yang dimerdekakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakari' (49), Bab: 
Pembebasan budak dan keutamaannya (1 )) 


583 



Penjelasan — 

Jill iiiill : Allah menyelamatkan. Al- 
Khaththabi menuturkan, sebagian ulama 
menganjurkan, budak yang dimerdekakan 
tidak memiliki cacat tubuh, lumpuh, atau 
semacamnya, tapi sehat dan normal, agar 
orang yang memerdekakan mendapatkan 
apa yang dijanjikan; seluruh bagian 
tubuhnya dimerdekakan dari neraka karena 
ia memerdekakan seluruh bagian tubuh si 
budak di dunia. 


584 



BAB 22 
jUAL BELI 


TIDAK SAHNYA JUAL BELI DENGAN 
CARA MULAMASAH 1 2 
DAN MUNABADZAH 1 


HADITS KE-965 

< t ^ s? .> • - >i. . , J ^ i „ 

Jj-jj < 3 ! 4&I 5 

** **i 

^ ijij jju y aIIp 4jjl 4AJI 

s^!3 

(;jjUll uAj If v.jIjS' ft : j *a-^t) 


Abu Hurairah ess meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gg melarang jual beli dengan cara 
mulamasah dan munabadzah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli " (34), Bab: Jual 
beli munabadzah (63)) 

Penjelasan — 

iliSUll : Yaitu seseorang berkata, “Jika kau 
menyentuh bajuku atau aku menyentuh 
bajumu, maka jual-beli berlaku." Pendapat 
lain menyatakan; mulamasah adalah 
menyentuh barang yang ada di balik baju 


1 Mulamasah ialah, seseorang menjual barang dengan cara 
si pembeli cukup memegang barang tersebut sebagai ganti 
melihat, jika melihat maka tak ada pilihan lain baginya; ia 
hams membeli. 

2 Munabadzah ialah seseorang menjual barang dengan 
cara melempamya kepada seseorang (penawar), jika 
penjual telah melempar barang itu maka si penawar harus 
membelinya. Definisi lainnya ialah seperti bai; hashah. 


tanpa melihatnya, kemudian jual-beli 
diberlakukan sesuai sentuhan tersebut. 

ijJlUlt : Penjual dan pembeli menjadikan 
lemparan sebagai akad jual-beli tanpa 
memerlukan ijab-kabul, salah satunya 
berkata, “Aku lemparkan bajuku seharga 
sepuluh dirham,” Ialu si pembeli mengambil 
baju tersebut, atau si penjual berkata, “Aku 
menjual baju ini kepadamu seharga sekian, 
dengan syarat jika aku melemparkannya 
kepadamu, jual-beli berlaku dan tidak ada 
lagi hak khiyar.” 


HADITS KE-966 


(JUj : Jli 4JJ| -VH 

wSCk <J&\j 

+* " 

fjt uL IV ubT X • y 


Abu Hurairah m berkata, "Telah dilarang 
dua macam puasa dan dua macam jual beli; 
puasa pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, 
dan jual beli dengan cara 'menyentuh' dan 
'melempar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Puasd ' (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Adha (67)) 


585 



Penjelasan 

Larangan di sini untuk haram, sehingga 
puasa dan jual-beli tersebut tidak sah. 

gjsH ' : Dari sisi makna, karena calon 

pembeli tidak melihat barang, tidak ada ijab- 
kabul, atau karena syarat tidak sah. 

: Allah memuliakan hamba-hamba- 
Nya pada dua hari tersebut dengan jamuan- 
Nya, maka siapa yang menawar keduanya, ia 
seakan menolak penghormatan tersebut. 


HADITS ICE-967 


Dan Munabadzah ialah, seseorang 
melempar pakaiannya ke orang lain dan 
sebaliknya, lalu terjadilah jual beli tanpa 
boleh memeriksa dan kerelaan dari dua belah 
pihak. Dan melarang dua macam pakaian. 
Mengenakan pakaian hanya di salah satu 
bahu saja dan membuka sisi yang lain tanpa 
pakaian, dan kedua, duduk menongkrong 
dengan paha dilekatkan pada dada lalu kain 
dibuat sandaran dibulatkan dari punggung 
ke betis, sementara kemaluan tidak tertutup 
apa-apa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf' (77), Bab: 
Memakai baju tanpa lengan (20)) 


Jj-oJ (J6 :Jll -MY 

J* jij & &l & *11 

m if BjEfe 

Ji Jtfl 

& Zy if ill*® JUiii 

0 •! *5. •>-?...> •£_!.. - ? 

(Uy j«jy Ji>l jJUj J>1 

*4J5 

(>l . »n)l |J \ ■* 1 ijlj ? • obS* VV (jjjUdl 4>^>i) 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Rasulullah 
jgjj melarang mengenakan dua macam cara 
memakai kain dan dua macam jual beli; 
melarang muldmasah dan mundbadzah 
dalam jual beli. Mulamasah ialah, seseorang 
memegang pakaian orang lain pada malam 
hari atau siang hari dan tidak membaliknya 
(memeriksanya) kecuali dengan menyentuh. 


Penjelasan — 

ij&il : Menyatukan punggung dengan kedua 
beds dalam posisi duduk di atas kedua pantat 
dengan dua lutut terangkat. 


HARAM MENJUAL ANAK HEWAN 
DALAM KANDUNGAN 


HADITS KE-968 


I * • * J** | # ^ ^ ® •*! • ^ A • ^ 

i\ ♦ a & 4A)1 A 

£ j* £ fiij *3* Ai Ji -in jjij si 
of a!ui£i jit S?* o^j ‘ilii 

£25 fi .Sail of jpjjii t'S &3 1 

(fee^i 

J-»y jyJI «— (_>b5” Tt : j 4^»-t) 

duU 


(tVt :fevboll pij ^ jjj 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang menjual anak yang 
ada dalam kandungan perut unta. Cara 
itu merupakan cara jual beli orang-orang 


586 



jahiliyyah. Dahulu, seseorang membeli anak 
yang ada di dalam kandungan unta, hingga 
unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut 
melahirkan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli gharar dan jual beli janin yang masih di 
perut (61)) 


Penjelasan - 

: Ibnu Atsir menjelaskan, habal 
adalah mashdar untuk sesuatu yang 
terkandung di dalam sesuatu, seperti kata 
haml, diberi ta' untuk mengesankan makna 
mu’annatsTpada kata ini. Habaly&ng pertama 
maksudnya janin yang ada di perut unta, 
semen tara habalyzng kedua adalah apa yang 
ada di dalam perut unta. Jual beli seperti ini 
dilarang karena dua hal; mengandung unsur 
untung-untungan ( gharar ) dan menjual 
sesuatu yang sama sekali belum ada, yaitu 
menjual calon janin yang ada di dalam perut 
unta dengan perkiraan janin tersebut betina. 
Ini namanya jual beli nitajun nitaj. Pendapat 
lain menyebutkan, habalul habalah artinya 
menjual sesuatu dengan pembayaran setelah 
unta melahirkan janin yang ada di dalam 
perutnya. Waktu pembayaran ini tidak 
diketahui, sehingga tidak sah. 

: Unta jantan maupun betina. 

istat : Mabni maful, ini termasuk fi’il 
yang hanya didengar seperti itu dari orang 
Arab, seperti kata junna dan zuha ‘alaina 
yang berarti besar bagi kami. Naqah ber- 
i'rab rafa’ karena disandarkan pada kata 
tuntij, maksudnya hingga unta melahirkan 
janinnya, anaknya inilah yang disebut nitaj, 
ini namanya menyebut maful dengan 
mashdar, 

si : Karena waktunya tidak 

diketahui. Pendapat lain menyebutkan; 
habalul habalah adalah menjual anaknya 
anak unta pada saat itu juga, misalkan 
seseorang berkata, "Jika unta ini melahirkan, 


lalu anaknya melahirkan anak, anaknya 
tersebut aku jual kepadamu.” Jual beli ini 
dilarang karena menjual sesuatu yang tidak 
dimiliki, tidak diketahui, dan tidak bisa 
diserahkan, sehingga termasuk dalam jual 
beli dengan unsur untung-untungan {gharar). 
Penafsiran kedua ini adalah penafsiran 
para ahli bahasa. Penafsiran ini lebih tepat 
dari sisi lafal, dan inilah yang dinyatakan 
Ahmad. Pendapat pertama lebih kuat, karena 
penafsirannya disampaikan perawi hadits 
sendiri; Ibnu Umar, ia lebih tahu dan tidak 
menyalahi tekstual, karena itulah praktek 
jual-beli yang ada di masa Jahiliyah, dan jual 
beli ini dilarang. 


HARAM MERUSAK PENjUALAN 
SAUDARA MUSLIM, MENAWAR 
TAWARANNYA, DAN MENAWAR 
UNTUK MENJERUMUSKAN 


HADITS KE-969 


, - * • - ji . , , • i. • - * • «• 

t\ « fr 4JJ1 

H : jlS .fLj *3* &\ & &\ 5l 


^ V-' fy Jp (yi 'ij 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: 

"Janganlah sebagian dari kalian membeli 
barang yang dibeli (sedang ditawar) oleh 
saudaranya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Tidak boleh membeli yang sudah dibeli orang 
lain dan tidak boleh menawar yang sudah 


587 



ditawar orang lain hingga mendapat izin 
atau ia meninggalkannya (58)) 

Penjelasan 

S : dengan menyebutkan ba\ dengan 
catatan S di sini adalah 'i naftyah. 


HADITS KE-970 

'll J , S » fi, . , ' • .> ?•»* - 

Jj-j O' 4U' 0 Q\ doJj* -<W‘ 

odjii $Ils S :jvs .^Lj *&. iii jin 

V* £ % 

j3JI b> ! Slj ^ 

jls USj 513 

^1 il)' ^ ubS" ri t() <>^>i) 

(iiirf. j(j jiib j*S' jJU 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Janganlah kalian mencegat rombongan 
dagang (sebelum sampai di pasar) dan 
jangan pula sebagian kalian membeli 
barang yang dibeli orang lain (sedang 
ditawar) dan janganlah melebihkan harga 
tawaran barang (yang sedang ditawar 
orang lain, dengan maksud menipu pembeli) 
dan janganlah orang kota membeli buat 
orang desa. Janganlah kalian menahan susu 
dari unta dan kambing (yang kurus dengan 
maksud menipu colon pembeli). Maka siapa 
yang membelinya setelah itu maka dia punya 
hak pilih; bila ia rela maka diambilnya dan 
bila tidak suka, ia boleh mengembalikannya 
dengan menambah satu sha' kurma." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Larangan bagi penjual memerah unta, sapi, 
dan setiap binatang perah (64)) 


Penjelasan 

tj2s Si : Aslinya ijlHS S , salah satu ta' dibuang, 
artinya janganlah kalian menyambut orang- 
orang yang datang membawa barang-barang 
dagangan ke suatu perkotaan untuk membeli 
barang-barang tersebut dari mereka sebelum 
mereka tiba di pasar dan mengetahui harga. 

: Dengan rafa’ dengan catatan ^ di sini 
adalah M nafiyah. 

S3 : Aslinya IjiiUs salah satu ta’ 
dibuang, berasal dari kata najsy, yaitu 
menambahi harga bukan bermaksud untuk 
membeli, tapi untuk menipu orang lain yang 
hendak membeli. 

: Orangkotaberkatakepadaorangyang 
datang dari pedalaman membawa barang- 
barang dagangan untuk ia jual dengan harga 
pada saat itu, “Biarkan aku yang menjualkan 
barang-barang itu untukmu dengan harga 
lebih tinggi.” 

S) : Mengikuti pola kata tuzakku, berasal 
dari kata aslinya dhammah 

di atas ya’ terasa berat, sehingga di-sukun, 
setelah itu dua sukun bertemu, salah satunya 
kemudian dibuang, kemudian huruf sebelum 
wawu didhammah untuk keselarasan. Al- 
Bukhari menjelaskan, musharrah adalah 
menahan dan mengumpulkan susu hewan di 
dalam kantong susunya tanpa diperah selama 
beberapa hari. Makna asli tashriyah adalah 
menahan air. Sharraytu al-ma'a artinya aku 
menahan air. 

14^3 61 : yaitu jika si pembeli menerima hewan 
yang susunya ditahan tersebut. 


588 



HADITS KE-971 

' ; -r.s >• ' ti. . , f j i , 

J*b :J\3 4JJI o jiJ* ^ I -AV> 

** "< 

« jSa ^ jLj g* &\ &> 4i)i j 
J5us s|p jyUB ob ^ 5 *S| >01 ^ 5 : 
$* J*3 Jp j*jn f &3 ifc 

S^$*5u*W» 

(i3^UJl ^ JjjyiJI i_jU \\ vjbS” oi : j tJjjUJI 4»^>.i ) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah gs 
melarang mencegat pedagang (sebelum 
sampai di pasar), melarang orang kota 
membeli untuk orang desa, melarang 
seorang istri mensyaratkan agar suaminya 
menceraikan istrinya yang lain, melarang 
seseorang melebihkan penawaran barang 
yang sedang ditawar saudaranya, serta 
melarang jual beli najasy dan tashriyah . 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persyaratan " (54), Bab: 
Persyaratan dalam talak (11)) 

Penjelasan 

j&JI : Menyambut kafllah untuk memberi 
barang-barang mereka sebelum mereka 
mengetahui harga barang di negeri tersebut. 

: Membeli. 

: Orang yang bermukim. 

: Orang yang tinggal di pedalaman. 
si^ll : Yaitu pada saat akad. 



si penjual menawarkan barang lalu ditawar 
calon pembeli. 

V4iV£ltj : meminta agar dijual. Makna hadits; 
seseorang berkata kepada calon pembeli 
yang sudah menjalin kesepakatan dengan 
seseorang dalam jual beli namun belum 
melakukan akad, "Aku mau membeli barang 
itu dengan harga lebih,” atau, "Aku akan 


menjual kepadamu barang tersebut dengan 
harga lebih murah.” 

JUiSJl : yaitu menambahi harga namun bukan 
maksud untuk membeli, tapi untuk menipu 
calon pembeli. 

: mengikat kantong susu hewan yang 
dagingnya bisa dim akan agar susunya banyak 
untuk menipu calon pembeli, selanjutnya 
saat si calon pembeli memerahnya, ia 
mengira susunya melimpah, akhimya ia 
menambahi harga hewan tersebut, namun 
beberapa hari setelah itu susunya berkurang. 
Ini disebut mahfalah, karena susu hewan 
tersebut dikumpulkan di kantong susunya. 

\J£\ Jfc : Aslinya jA£ salah satu ta’ dibuang, 
artinya; menyambut para pemilik barang 
dagangan. 


HARAM MENGHADANG PEDAGANG 
SEBELUM SAMPAI DI PASAR 


HADITS KE-972 


* 9 * t , # |l • «> • A , • J • ** 

(4JLP <U3l 4Ul XtC. -VY? 

l*u Sgil Sli jgll :J\J 

J»jj jl pStj AJl£> 4JJ| ijijj 

Y oi gUJ yM >->[> M \%jj\ U : j tSjUJl **->4) 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Siapa yang 
membeli kambing yang susunya sengaja 
ditahan (agar terlihat besar) lalu ia ingin 
membatalkannya, ia boleh mengembalikan 
kambing tersebut ditambah dengan satu sha' 
kurma. Dan Nabi $g melarang menghadang 
dagangan (di luar pasar)." 


589 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Larangan bagi penjual memerah unta, sapi, 
kambing, dan setiap binatang perah (64)) 


PENDUDUK HARAM MENJUALKAN 
BARANG ORANG YANG BARU 
DATANG DARI LUAR KOTA 


HAD ITS ICE-974 

i? »*.- - it.- • * • 


tAJLfr ttl ,jS\ -Wl 

U-»L V* Vi !|j 

(# >/%» * «JIj 


HAD ITS KE-973 

:JlS .U^ OJ)l ,J?j jjLt doos- -1VT 

ijlL : :fLj *3£ 3i« Ji oil jij 

*lis $) V; odjii 

^ =$ 5 *; s ajs u -.J* 

5LU-i56^=4 

iU Ja <-»L "\A t-tbS" rt :j tSjUwlI A*-j»-l) 

(apuaAo jt i~*o jJAj Jjio 


Anas bin Malik sss berkata, "Kami dilarang 
bila seorang penduduk menjualkan barang 
pendatang baru dari luar kota." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Orang kota tidak boleh membeli dari orang 
kampung melalui makelar (70)) 


TIDAK SAH MENJUAL DAGANGAN 
YANG BELUM SAMPAI Dl TANGAN 

HAD ITS KE-975 


ibnu Abbas ^ berkata, Rasulullah bersabda, 
"Janganlah kalian mencegat kafilah dagang 
(sebelum mereka sampai di pasar), dan 
janganlah seorang penduduk menjualkan 
barang pendatang yang baru datang." 

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa 
maksud sabda beliau, 'Dan janganlah 
seorang penduduk menjualkan barang 
pendatang baru dari luar kota?' la menjawab, 
'Seseorang tidak boleh menjadi makelar 
(broker, calo)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Apakah boleh orang kota menjual kepada 
orang desa tanpa upah? (70)) 

Penjelasan 

Ijlfc S : Aslinya |y&5 i salah satu ta’ 
dibuang. Rukban adalah jamak rakib. 

£jo % : Dengan rafa’ sebagai nafi. Simsar 
artinya calo. 


4JLC- ^ j (jjJl \jt\ : J15 -W® 

, I j • l C » — 1 S - > *, "t.- - -I-* 5- 

ScS - ' Jp ^ (3^ 


'K‘S\ 

" 4, 


(_)*» ^Utiall £0 ojlo 09 ft : j (_SjtsOI A>-^»-t) 

(.iljoX- Jj-oj L» £JJ Jjiji 


Ibnu Abbas m berkata, "Yang dilarang 
oleh Nabi jg adalah makanan yang dijual 
kembali kecuali setelah dipegangnya (ada di 
tangannya secara sah)." 

Ibnu Abbas a& menambahkan, "Aku 
memandang segala sesuatu tidak lain kecuali 
seperti itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual mekanan sebelum diterima dan 
menjual sesuatu yang bukan milikmu (55)) 


590 



HAD ITS KE-976 


< 1 S* # ^ -W 

£&l ^ :JVl ifLj &£. &\ p 4&I 5t 

•*«■*•# •** • ** £ «* J 1 A 0 ^ ^ I ** 1^ 

4* 3y u*$ Jp- 4JUU >3 UUb 

£jUI wjU 6\ :^jjJI ft :j (jljliyJI 

C^b 


Ibnu Abbas as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: 

"Barang siapa membeli makanan, maka 
janganlah ia menjualnya kembali hingga 
menerimanya (memilikinya dengan 
sempurna)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Takaran atas orang yang menjual dan yang 
membeli (51)) 


— - Penjelasan - 

LiflZ Ji : Hingga si pembeli menerima 
barang. 


HADITS KE-977 

,* * • i.l 


, * > • * %lt , . - , 9 it . 9* *9 * 

(L 4 I& 4jdl 4jjl 1 A.»fr -^VV 

££*3 £l U&l : j'l 

ji «3 441 ^ 4AJI 4 ^. 

(^Ul ,JCL9 i_jU Vf II spibS” ft tSjViiJI *sfji-\) 


Abdullah bin Umar ^ berkata, "Dahulu 
orang-orang biasa membeli makanan di 
muka pasar lalu menjualnya di tempat itu 
pula, maka Rasulullah jgjj melarang menjual 
makanan di tempat (pembeliannya) hingga 
makanan itu dipindahkan terlebih dahulu." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (54), Bab: Batas 
bolehnya penghadangan (72)) 


Penjelasan 

ij i& Ji : Hingga mereka menerima barang. 


PENJUAL DAN PEMBELI BERHAK 
MEMILIH SELAMA MASIH BERADA DI 
TEMPAT JUAL BELI 


HADITS KE-978 


• J • * 


<&1 CSfj J** 0 & f&l -‘WA 


: j\5 p 4ll j J' «UjiA 

U «u>li jp jd-U UJjLj ^>13 J? 0^01 

U jLLIj L)l*sf , ll <jl# tt :^j;JI ubT ft : j f»»^i) 


Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ^ bersabda: 

"Dua orang yang melakukan jual beli, masing- 
masing punya hak pilihan atas teman jual 
belinya selama keduanya belum berpisah, 
kecuali jual beli yang tidak membutuhkan 
berpisah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Boleh memilih dalam jual beli asalkan belum 
berpisah (44)) 


Penjelasan - 

Makna hadits; khiyar berlangsung selama 
penjual dan pembeli belum berpisah, karena 
U di sini adalah huruf mashdar-zharaf 


591 



HAD ITS KE-979 

& &\ ^ J>\ -\V\ 

£0 \l \ : JVl Z\ <fLj &\ & 4&' 

? tt ^ j?5 ^ oSU»jn 

jp ££* >4 j{ «£* u§ 

&\Zo\jJo\%% 0\ c±j jj] ouS 

•»* t, - - , «s-r ^* ?» i — -*• 9 i- *tji' 

t-o-j -U3 £^11 Ufe 3/J pj 

U>A»-t lij i_»U to Jl <-AsS” rt <*-^>-1) 

(^Jl Jju 4*>-l*0 


Ibnu Umar an meriwayatkan dari Rasululiah 
s®, beliau bersabda, "Jika dua orang 
melakukan jual beli maka masing-masing 
memiliki hak memilih atas jual belinya selama 
keduanya belum berpisah. Jika keduanya 
sepakat atau salah satu dari keduanya 
memilih lalu dilakukan transaksi, berarti jual 
beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya 
keduanya berpisah setelah transaksi 
sedangkan salah seorang dari keduanya 
tidak membatalkan transaksi maka jual beli 
sudah sah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli " (34), Bab: 
Jika salah seorang memberi pilihan kepada 
temannya setelah jual bell, maka jual belinya 
harus dilakukan (45)) 


JUJUR DALAM MENJUAL DAN 
MENJELASKAN BARANG DAGANGAN 

HADITS KE-980 

tilE 4&1 q&j g ^SS- djji- -\A' 
4JJl ^*9 4jJi J>j j\l :J\i 

ol* •J'J j' fi ^ jCib 


UsT oU <c«£ ^ i$j ilii 

** ** < 

l>4xJ a5^j cJ^ 

jJj plaJl py lij oU ^ v r >b£' rt :<^ *j^i-i) 

(Uudjj 


Hakim bin Hizam ass berkata, "Rasululiah 
bersabda: 

'Dua orang yang melakukan jual beli 
boleh memilih (untuk melangsungkan atau 
membatalkan jual beli) selama keduanya 
belum berpisah," Atau sabda beliau, "hingga 
keduanya berpisah. Dika keduanya jujur dan 
menjelaskan barang dagangannya (dengan 
jujur), maka transaksi jual beli keduanya 
akan diberkahi. Namun, bila keduanya 
menyembunyikan (cacat) dan berdusta, 
maka berkah jual beli keduanya akan 
dihapuskan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Jika di antara dua orang yang bertransaksi 
beriaku terns terang dan tidak menutupi (19)) 

- - - Penjelasan • - 

: Sesuatu yang perlu dijelaskan, seperti 
cacat dan lainnya yang ada pada barang dan 
harga. 

ji Ujl QJx : Barang dan harganya 
diberkahi. 

U£? ojj : Penjual menyembunyikan aib pada 
barang dan pembeli menyembunyikan aib 
pada harga. 

: Penjual dan pembeli berdusta terkait 
sifat barang dan harga. 

cJi : Berkah jual- beli mereka berdua 
lenyap, sementara jika hanya salah satu dari 
keduanya melakukan hal tersebut, berkah 
jual beli si pelaku saja yang tidak diberkahi. 


592 



ORANG YANG MENIPU DALAM JUAL 
BELI 


HAD ITS KE-981 

I / ^ ® ^ ji i t j ^ ^ i , ® ^ A • 

aI)I Csfej Ji — 

iSf <fLj aIc. Ai /S Su-j 5 ? 
*T** * jii lil : ji ^\ 

O* 'j^i ^ 'r’^f ^ v- 'IsS" TO :j *»y»-') 

(^JIJ^IjAI 


Abdullah bln Umar ^ meriwayatkan bahwa 
ada seorang laki-laki menceritakan kepada 
Nabi ^ kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau 
pun bersabda: 

"Dlka kamu jual beli, katakanlah, "Tidak ada 
penipuan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Tipu 
daya yang dilarang dalam jual beli (48)) 

- - Penjelasan - - 

cSU Si : Tidak ada tipuan dalam agama, 
karena agama itu nasehat. M di sini adalah M 
nap, lil jins, khabar-nya dibuang. 


LARANGAN JUAL BELI BUAH YANG 
BELUM TERLIHAT BAGUS TANPA 
SYARAT DIPETIK DARI POHONNYA 


HAD1TS KE-982 

&J ^ ** W 

S' ,-?t. *" • " rS •’.I Si ■* ' 

J-H ^ JL) 4X31 J yij o' 

gtii Jo 

o' J«* jLJI v-»L A# VI (jijliOl ^-ji') 


Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jjg melarang jual-beli buah- 
buahan hingga buah itu terlihat bagus. Beliau 
melarang penjual dan pembeli. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), 

Bab: Menjual buah sebelum nampak 

kematangannya (85)) 

— Penjelasan 

jUSJI : Kurma yang sudah dipetik dari 
pohonnya, larangan di sini larangan haram. 

Jxi \ Ji : konsekwensinya, ketika buah 
sudah terlihat matang, boleh dan sah untuk 
dijual meski tidak disyaratkan untuk dipetik, 
misalkan menjual secara mudak, atau 
ketika disyaratkan agar buah tetap berada 
di pohon atau dipetik. Makna perbedaan di 
antara keduanya; setelah dipetik umumnya 
terhindar dari hama, sementara jika belum 
dipetik, buah cepat melemah. 

gUI Jo : agar tidak memakan harta milik 
saudaranya secara batil. 

: yaitu pembeli, agar tidak membuang 
harta secara percuma. 


HAD1TS KE-983 


: j\l 4JJl ^ “^AY* 

\ jCSh h\ 1C % 

0*j}j fa* sA> Ar rt : J igAM 

(iLaillj «— JS jJL JaJI 


Dabir m berkata, "Nabi ^ melarang menjual 
buah (dari pohon) kecuali bila telah bagus. 
Dan buah (dari pohon itu) tidak boleh dijual 


593 



kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali 
'ardya. 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

Penjelasan 

jJll : kurma muda. 

^£5)1 SlJ : juga boleh menawarkan barang 
apa saja dengan syaratnya, adanya Nabi ^j§ 
hanya menyebut emas dan perak karena 
itulah yang umumnya mereka pergunakan. 

: jamak ‘ariyah, fa’ilah bermakna 
mafulah, dari kata iVJ. artinya 

memaksudkan sesuatu, atau mungkin juga 
fa’ilah bermakna fa'ilah, berasal dari kata ^ 
artinya melepas baju, seakan akad ariyah 
ini dikeluarkan dari serangkaian jual beli yang 
diharamkan. Diperdebatkan apa penafsiran 
ariyah?. Ada yang menyatakan, ketika Nabi 
M melarang jual beli muzabanah, yaitu 
menjual kurma yang masih berada di pohon 
dengan kurma yang sudah dipetik, beliau 
memberikan keringanan jual beli araya di 
antara sederetan jual beli muzabanah. Jual 
beli araya adalah orang yang tidak memiliki 
pohon kurma dan termasuk golongan miskin, 
melihat kurma muda namun ia tidak punya 
uang tunai untuk membeli kurma muda 
tersebut untuk keluarganya, namun ia masih 
memiliki kelebihan kurma yang menjadi 
makanan pokoknya, ia kemudian menemui 
pemilik pohon kurma tersebut lalu berkata 
kepadanya, “ Juallah hasil kurma satu atau dua 
pohon kurma ini kepadaku dengan kurma 
(yang sudah dipetik) seukuran hasil pohon 
kurma tersebut,” ia kemudian menyerahkan 
kurma yang sudah dipetik seharga hasil 
kurma yang masih ada di pohon tersebut, 
agar ia merasakan kurma muda bersama 

3 Ardya: menjual kurma rulhab yang masih di pohon 
dengan kurma tamr. Ini diizinkan bagi orang yang berhajat 
(miskin), tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari 
lima wasaq. 


yang lain. Nabi memberi keringanan jual 
beli ini dengan catatan tidak lebih dari lima 
wasaq. Demikian penjelasan Ibnu Atsir. 


HAD ITS KE-984 


4i\ (Jb :J\3 

i «'• * * a* \ "t* m a* * * * 

<J« Jjji J-5 Ojjd 

( JLJ) i_j\j l SjJLJl ro : j 


Ibnu Abbas ass berkata, "Nabi |j§ telah 
melarang menjual pohon kurma hingga 
buahnya layak dimakan dan ditimbang. 
Ada seseorang bertanya, 'Bagaimana 
caranya ditimbang?' Seseorang yang ada di 
sebelahnya berkata, 'Hingga bisa dipelihara 
(disimpan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli Salam" (35), 
Bab: Jual beli salam pada kurma (4)) 

Penjelasan 

Ji : Dijaga dan dilindungi. 


LARANGAN MENJUAL KURMA BASAH 
DENGAN KURMA KERING 


HAD ITS KE-985 
. ^ 

i, I - f ,1 • • „ > * + 

AUl O' _ ' Ao 

O' jai-j! jjL Z/j aAc. 4Jd\ 

1 


594 



HADITS KE-987 


Zaid bin Tsabit a® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 2j§ memberi keringanan bagi 
pemilik pohon kurma untuk menjual kurmanya 
dengan taksiran. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: Jual 
beli muzabanah ialah menjual buah dengan 
kurma (72)) 


Penjelasan 

: Kurma atau anggur yang masih ada di 
pohonnya. 

y+ejH : Memperkirakan hasilnya ketika sudah 
dipetik. 


HADITS KE-986 

f * * - •> * .. . _ 

gj CP tA* ^ 

0>j 6' 4 

tryjj Ar ri 4 

JixJI 


Sahl bin Abi Hatmah m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah melarang menjual 
kurma masak dengan kurma basah, namun 
beliau memberi keringanan pada pemilik 
pohon kurma untuk menjualnya dengan 
taksiran agar ruthabnya (kurma basah) dapat 
dimakan oleh pemiliknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bell" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

Penjelasan - 

_^Sll : Kurma muda. 

JJLJJt : Kurma kering. 

Uiil : Para penjual. 


ci g!3 ^4^- ~' AV 
J6 <fLj jpj 5? 

$'d 

j£ 4 ) |3j£su uL W :«\SLJLl utiT If r j 0^i»i) 

(j£ j j' J* 3 '*- s? 


Sahl bin Abi Hatsmah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jj£ melarang Muzdbanah, yaitu 
menjual kurma masak dengan kurma mentah 
(barter) kecuali para pemilik pohon kurma, 
beliau mengizinkan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Masaqah" (42), Bab: 
Seseorang yang tempat lewat atau menum 
pada kebun atau kurma (17)) 

Penjelasan 

fcjl yM : Menjual kurma yang masih ada di 
pohon dengan kurma yang sudah dipetik. 
Muzabanah ini berasal dari kata zabn, artinya 
mengubur atau memendam, seakan masing- 
masing dari penjual dan pembeli tidak 
memberitahukan haknya agar ditambahi. 
jual beli seperti ini dilarang karena adanya 
faktor ketidakjelasan. 


HADITS KE-988 


\ U cilfr &\ (sej VJ& 'J\ -UA 

4 4 j£j fix 

m * \ •£ | ^ # t 7 ^ fl jL 

V * 

At rt 

( jib 


595 



Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi jg| memberi keringanan dalam jual beli 
kurma (di atas pohonnya) selama hanya lima 
wasaq, atau kurang dan lima wasaq. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

Penjelasan 

: Jamak wasaq, satu wasaq sama dengan 
enampuluh sha’, satu sha’ sama dengan lima 
sepertiga rithel, dengan ukuran kurma yang 
sudah kering. 


HAD1TS KE-989 

<Uil (Jfj J»£. ^ 4All Vi 0A> -ShS 

cf J6 £* &\ & <i»l Jpj 5 ! 

-Ph 

VsOll »-Ai V* ft :<^ <J jUiJl A»-^*.l) 

(fUULfUUtj 


Abdullah bin Umar $© meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $jj melarang Muzdbanah. Yaitu, 
menjual kurma matang dengan kurma kering 
dengan cara ditimbang dan menjual anggur 
kering dengan anggur basah dengan cara 
ditimbang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli anggur dengan anggur dan makanan 
dengan makanan (75)) 

— - - - Penjelasan 

: Kurma muda yang masih ada di pohon. 
jiSJl : Kurma kering. 

: Yaitu dengan ditakar. Takaran disebut 
secara khusus bukan sebagai batasan untuk 


gambaran jual beli ini, tapi hanya sebatas 
praktek yang biasa mereka lakukan, sehingga 
tidak ada mafhum di sini. Atau ada mafhum- 
nya tapi mafhum murafaqah, karena 
mediamkan hal tersebut lebih dilarang dari 
pada membicarakannya. 

\'j&\ : Pohon anggur, maksudnya adalah 
anggur itu sendiri, memasukkan huruf jar 
pada kata (anggur) termasuk terbalik, 
karena menurut asal, seharusnya dimasukkan 
pada kata 44i5> 1 (anggur kering). 


HADITS KE-990 
tr 1 ,- .-v- >1 


: jll ^1 -AV 

o' Aijipi cf fe* * 5 * & 4X11 

0^ 5i} ^ 0^ 5| 

o' IftJj 0^ j ' **a*S O' 

6 ^ jl£=u 

' T <* 

plalalL vjU M \_jb5" ft :j 

(^r 


Ibnu Umar ggs berkata, "Rasulullah $3 
melarang jual beli Muzdbanah. Yaitu, menjual 
hasii kebun; kurma (basah) dibayar dengan 
kurma kering dengan takaran yang sama; 
anggur (basah) dibayar dengan anggur 
kering dengan takaran yang sama; tanaman 
(gandum) dijual dengan pembayaran 
makanan dengan takaran yang sama, beliau 
melarang semua itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual tanaman dengan makanan dengan 
cara ditakar (91 )) 

Penjelasan 

jiuti jli : Kurma kebunnya. 

68" oj) : Maksudnya kebun. 


596 



MENJUAL POHON KURMA YANG 
SEDANG BERBUAH 

HADITS KE-991 


‘^\ : Kecuali jika si pembeli 
mensyaratkan buah tersebut miliknya dan 
penjual menyetujui syarat tersebut. 


4JJ\ (jjfj ^ 4JJ1 -UP -\\\ 

ja :Jli tjJJjj <ult 4AJ| 4JJI Jj-lj 

*;LJd «■<. *> Ojjl <A3 

JJ ^lat u»U V ft : j 

(*£■>)>« Li»;i jt Ojji 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: 

"Barang siapa menjual pohon kurma yang 
telah dikawinkan maka buahnya menjadi 
miiik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan 
(kurma tersebut menjadi miliknya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bell" (34), Bab: 
Orang yang menjual kurma yang telah 
matang buahnya atau tanah pertanian (90)) 

Penjelasan 

o;lf : Abartu an-nakhl artinya aku 

menyerbukkan pohon kurma, abbartuhu 
ta'biran untuk makna dilebih-lebihkan. 

gti] : Kurmanya miiik penjual, bukan 
miiik pembeli, dan kurma tetap dibiarkan 
di pohon hingga tiba waktu panen, si 
penjual dibebankan untuk menyirami 
pohon tersebut guna memenuhi kebutuhan 
buah kurma, karena buah kurma tersebut 
miliknya, ia dipaksa harus menyiram, ia bisa 
memasuki kebun tersebut untuk menyirami 
pohon kurma dan memeliharanya jika ia 
bisa dipercaya. Jika ia tidak bisa dipercaya, 
hakim menunjuk orang yang bisa dipercaya 
untuk menyirami pohon kurma tersebut 
dengan beban biaya ditanggung si penjual, 
selanjutnya pohon disiram sebagaimana 
mestinya. 


597 




BAB 23 

LARANGAN MUHAQALAH, MUZABANAH, 
MUKHABARAH, DAN MENJUAL BUAH YANG BELUM 

TERLIHAT BAGUS 


HADITS ICE-992 

<U)l AUl a*£> jjj 

SjjlAjl jJujj *Jifr 4jJl [ J6 

& £ & »53i ^3 

^jag jU:sju ^ ys s 65 .i#l* 

Sgdify 

J Oj fa* ulj W :*Ul — il tV 4^>i) 

( Jjt (j ji iu\»- ^ jt 


Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Nabi 
$§ melarang Mukhabarah, Muhdqalah, 
Muzabanah, dan jual beli buah-buahan (dari 
pohon) hingga terlihat bagus dan tidak boleh 
dijual sesuatupun darinya selain dengan 
dinar dan dirham kecuali 'ardya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Masaqah" (42), Bab: 
Seseorang yang tempat lewat atau minum 
pada kebun atau kurma (17)) 


muhaqalah adalah menyewakan tanah 
dengan imbalan gandum yang ditentukan 
oleh pihak penanam. Pendapat lain 
menyatakan, muhaqalah adalah muzara’ah 
dengan bagian tertentu, seperti sepertiga, 
seperempat, atau semacamnya. Yang lain 
menyatakan, muhaqalah adalah menjual 
buah yang masih berada di dalam bulir 
dengan gandum. Ada juga yang menyatakan, 
muhaqalah adalah menjual hasil tanaman 
sebelum muncul. 

UiSU-jjuJ Ji : Yaitu hamanya hilang. 

: Tidak boleh dijual dengan cara 
mukhabarah dan muhaqalah, kecuali 
dengan memperkirakan buah yang masih 
ada di pohon tersebut dengan kurma yang 
sudah dipetik. 


MENYEWAKAN TANAH 

HADITS ICE-993 


Penjelasan 

iyUdlt : Akad muzara’ah dimana benihnya 
dari pihak pekeija. Pendapat lain 
menyatakan, mukhabarah adalah muzara’ah 
dengan bagian tertentu, seperti sepertiga, 
seperempat, atau semacamnya. 

ft&dl : Menjual hasil tanaman dengan 
gandum bersih. Pendapat lain menyatakan, 


iUjlfr &\ 4&1 xS. £ j\* -w 

:$Ul \L c St :jvi 

j J>j i $ c3? :fLj £* Sh\ 

uji jf 


599 



Jjai uL r® ubT 8\ 4>^>f) 


Jabir bin Abdullah S£ berkata, "Ada 
beberapa orang dari kami yang memiliki 
banyak lahan tanah. Mereka berkata, 'Kami 
akan sewakan dengan pembagian sepertiga 
(hasil), seperempat atau setengah.' Maka 
Nabi bersabda, 'Barang siapa memiliki 
lahan hendaklah ia tanami, atau ia berikan 
kepada saudaranya untuk digarap. Jika tidak 
mau, hendaklah ia biarkan tanahnya (tidak 
memberikan atau menyewakannya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Keutamaan munaihah (35)) 


J&\ i\yl\ iisidi 

0-n»^i 


Abu Sa'id Al-Khudri as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $5 melarang Muzabanah dan 
Muhdqalah. Muzabanah ialah, membeli 
(barter) kurma masak dengan kurma kering 
yang masih berada di pohon. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: J ual 
beli mudzabanah ialah jual beli buah dengan 
kurma (82)) 


HADITS KE-994 

JlS :JV3 ulfr &\ \ ;£m $ -\\l 

iijf J? Jj* SU-T 


cjUw»I L* 'A <L>- ^.t) 

^ W' li (•+*“** (/"'ji fl-j <dll gjJi 


Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah 
bersabda: 

'Barang siapa memiliki tanah hendaklah 
ia menanaminya atau ia berikan kepada 
saudaranya (agar ditanami). 3ika ia tidak 
mau melakukan itu semua, maka hendaklah 
ia biarkan tanahnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertaniart ' (41), Bab: 
Para shahabat Nabi sating membantu 
bercocok tanam (18)) 


HADITS KE-996 


. tfii * •" ^ ^ ^ ^ i4 / i. tff 

g>iJl (Jp 0® 

dt&j y£j M 'Jk j *3* sto J* 

* 11 " • ' J S > si 5" | " > .^ 1^1 » t\> • ' s 

# gb r» “Slj'** jjH d* b 

6* fiij *3* s^i of gA- 
g!3 65' 


J ^ . 


*3*. Jiii ^)i : jiS all] .ii; 

Si 0-4* ji jji jiii sg" 6* 
Jiii 4ii jp v2c,gs & 

6< jp ^ 4-J *3* 

c^Uokoi 0^ t-* <-A» M <-jkf l\ : j 

(•j^ilfj j Lh«j pt Oinj pLy <JlC- 


HADITS KE-995 


>•+ A . . , # «>1 . • - ? > • , 

<Aift <Ull vioA#- -\\o 


4aLc> 4Jil 4JJ| (ji 


* J tf * 


Ibnu Umar as biasa menyewakan sawah 
ladangnya pada masa Nabi jjg, Abu Bakar, 
Umar, Utsman, dan awal masa pemerintahan 
Mu'awiyah. Kemudian ia mendengar Rafi' 


600 



bin Khadij meriwayatkan bahwa Nabi jg| 
melarang menyewakan sawah ladang. Ibnu 
Umar langsung pergi menemui Rafi' dan aku 
pergi bersamanya, lalu bertanya kepadanya. 
Rafi' pun menjawab, "Nabi melarang 
menyewakan ladang." 

Ibnu Umar lalu berkata, "Kamu tahu kami 
biasa menyewakansawah ladang pada masa 
Rasulullah 3§ dengan bagian seperempat 
ditambah dengan sedikit tepung ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertanian i" (41), Bab: 
Para shahabat Nabi jgg sating membantu 
bercocok tanam (18)) 


4Ul 4AJi 

:j\S ^ &\ & <Uil :j\! 

£> Jp :cJi jUmUcu U 

* 1^15 ^ :j\S ^ Jpj 

:ciS «glj j \3 Uy-jjljl tfbjfrjjl 


( J j . Lam |^^m i c* **ljj p l .ij | jp JI 


Penjelasan 

<sj=i : Dari kata akraytuhu ad-dar ikra’an 
artinya aku menyewakan rumah kepadanya. 

4Uu$l : Jamak rabi\ artinya sungai kecil. Ini 
hadits; Ibnu Umar mengingkari Rafi’ yang 
menjeneralisasikan larangan menyewakan 
tanah, IbnuUmarberkata, "YangdilarangN abi 
adalah akad sewa tanah yang menyertakan 
syarat batil,” karena orang-orang biasanya 
mensyaratkan bagian tanaman yang ada 
di dekat sungai dan rerumputan, ini tidak 
diketahui, karena mungkin tanaman di 
bagian yang ini tumbuh normal sementara 
yang lain terserang hama, atau sebaliknya, 
sehingga pihak penanam atau pemilik tanah 
tidak mendapatkan bagian apapun. 


MENYEWA TANAH DENGAN 
MAKANAN 


Zhuhair bin Rafi' as berkata, "Rasulullah $§ 
telah melarang kami dari suatu perkara, 
dan beliau memang sangat sayang kepada 
kami." 

Aku, Rafi' bin Hudaij (perawi hadits ini) 
bertanya, "Apa yang telah dikatakan 
Rasulullah jg sudah pasti benar?" 

la berkata, "Rasulullah ^ pernah 
memanggilku lalu bertanya, 'Apa yang 
kalian perbuat dengan tanah ladang kalian?' 
Aku jawab, 'Kami mengupah pekerja (untuk 
menanaminya) dengan bayaran seperempat 
kurma dan gandum ditambah beberapa 
wasaq.' Beliau bersabda, 'Dangan kalian 
berbuat demikian. Tanamilah sendiri, atau 
berikan pada orang lain agar ditanami, atau 
biarkan tanah kalian.' Rafi' berkata, 'Aku 
katakan, 'Kami dengar dan kami taat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pertanian" (41), Bab: 
Para shahabat Nabi jg saling membantu 
bercocok tanam (18)) 


HADITS KE-997 

Jj-lj UI4J jlaJ :J\I tg\j —WV 

\i|ij & 5^ A j* ^ vP ^ 
;cii lift jj|3 jli) 


Penjelasan 

\ii|3 : Lemah lembut, kata ini beri’rab nashab 
sebagai khabar $£ , isimnya adalah kata ganti 
dalam &K. 

JLiaiJUt 1j : Di ladang-ladang kalian. 


601 



: Serahkan ladang tersebut pada orang 
lain untuk ditanami tanpa upah. 

: Biarkan saja dalam keadaan 
terbengkalai. 


HAD ITS KE-998 

aJlc. 4jjl ^11 ^)1 i^iuC Jjl —A^A 

il :jll jSsJj (if) il£ & (J 
^ if (if a j£ tef jJU&f ^ 


JuC 


^ UjJu- i_>U V :Zc-j\jVt <_A£" t\ :,j i_5jU^J\ 4»-j»-l) 

(M 


Ibnu Abbas <s& meriwayatkan bahwa Nabi 
$3 tidak melarang itu (Mukhabarah). Tapi, 
beliau bersabda, "Lebih baik seseorang dari 
kalian memberikan (tanahnya agar ditanami) 
saudaranya daripada ia memungut bayaran 
tertentu darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pertanian" (41), Bab: 
Telah bercerita kepadaku AH bin Abdullah 
( 10 )) 


Penjelasan 

ilc ■ & p : Tidak melarang bercocok tanam 
dengan cara mukhabarah. 

C-y - : Yaitu upah yang telah ditentukan. 


602 



BAB 24 
MUSAQAT 


MENYERAHKAN TANAH KEPADA 
ORANG UNTUK DIGARAP 
KEMUDIAN MEMBERIKAN SEBAGIAN 
HASILNYA 


HADITS KE-999 

O' 4A)I CSfj 

^ U jJaJLd Ja*»- jLLlj aJlC- 4jj| 

4iU ( jLx> O&J jl J-J (>f £f 

. • S s * 1 - '• • * 1 •: s* , 

•ji* - ' J* - ! j uxr*£j tr 0 <jH j : J*y 

4lp ail J-i ^Jl 0jjt jjtf flil 

<3£*f j2$!3 s^' (if (S? £^5 0* (i-j 

»i'! 1 * s »• , f .1}. ,,-: , , s »• < s 

jL»-l ,j-9 il jU»-l 

J>jVi oj\*Li iiit i5§ .Jijii 

(y^j <_Aj A :iPjljll yl^iT a>^>!) 


Ibnu Umar ^ meriwayatkan bahwa Nabi jg 
mempekerjakan orang untuk memanfaatkan 
tanah Khaibar dengan ketentuan separuh 
dari hasilnya berupa kurma atau sayuran 
untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya 
kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasaq: 
80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. 

Pada zamannya, Umar membagi-bagikan 
tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi $£ ada 


yang mendapatkan air (sumur), tanah, atau 
seperti hak mereka sebelumnya. Dan di 
antara mereka ada yang memilih tanah dan 
ada juga yang memilih menerima wasaq 
(hasilnya). Adapun Aisyah & memilih tanah. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pertanian" (41), Bab: 
Menggarap lahan dengan mendapatkan 
setengah bagian (8)) 

Penjelasan 

J& : Mempekerjakan penduduk Khaibar. 
: Dengan upah separuh hasil bumi. 

j# u : Mengisyaratkan akad 

musaqat. 

fa) jf : Mengisyaratkan muzara’ah. 

Jlj : Satu wasaq sama dengan enampuluh 
sha’ Nabi sgjj, bisa dibaca wasaq atau wisaq. 

$ $ : Dari kata iqtha'. 

$ 1j j> : Jatah mereka tetap berlaku seperti 
ketika Rasulullah jjg masih hidup. 


HADITS KE-1000 


Cs&j <->uSii 51 -'••• 

j&Ai (if c5j^!5 Sjfeii 

^ i3 4J3\ jpj 


603 



• Penjelasan • 


J>$i 4% *ft *0 &-l 4 £ 

cJLli tl^io s !3!3 

jLiJgi fLj Al <&! JJij i&it 
jul ^ dis f5j i$£ iyi=4 o' 'i 

jj f&i-f j^ i# aJS 04 u ouS jp 

Jts I^J Vj\j W obS* i ^ !(J ^jUbJ) 4^>i) 

(-till il ji L. il jl 


Ibnu Umar ^ meriwayatkan bahwa Umar bin 
Khatthab mengusir orang Yahudi dan Nasrani 
dari tanah Hijaz 1 . Dan ketika menaklukan 
Khaibar, Rasulullah berkehendak untuk 
mengusir kaum Yahudi dari wiiayah tersebut. 
Ketika dikuasai, tanah Khaibar beliau 
manfaatkan untuk Allah, Rasul-Nya, dan 
kaum muslimin. Beliau juga berkehendak 
mengusir kaum Yahudi darinya, namun kaum 
Yahudi meminta kepada Rasulullah agar 
beliau mengizinkan mereka tetap tinggal di 
sana untuk memanfaatkannya dan mereka 
mendapat hak bagian separuh dari hasil buah- 
buahannya. Maka Rasulullah $§ bersabda: 

"Kami tetapkan kalian tinggal dan 
mengolahnya sesuai kehendak kami." Maka 
mereka menetap di sana hingga akhirnya 
Umar ess mengusir mereka ke daerah Taima' 
dan Ariha/ 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pertaniarf' (41), Bab: 
Apabila pemilik tanah mengatakan: "Aku 
tetapkan kepadamu sebagaimana yang 
Allah tetapkan kepadamu." (1 7)) 


1 Alasan Umar mengusir kaum Yahudi dari Jazirah Arab 
ialah, karena menjelang Nabi wafat, beliau berjanji akan 
mengusir kaum Yahudi dari Jazirah Arab. 


ji.f : Mengusir. 

u£jf j* : Karena mereka tidak memiliki 
perjanjian dengan Nabi j£3 untuk menetap 
di Hijaz selamanya, dan keberadaan mereka 
di bumi Hijaz bergantung pada kehendak 
Nabi Hijaz seperti yang disampaikan Al- 
Waqidi adalah kawasan yang terbentang dari 
Madinah hingga Tabuk, dan dari Madinah 
hingga jalanan Kufah. Yang lain menyatakan, 
Hijaz adalah Makkah, Madinah, Yamamah, 
dan sekitamya. 

: Ketika mengalahkan. 

OfrJJ’./Jij & : Kawasan Khaibar sebagian 
di antaranya ditaklukkan melalui perdamaian 
dan sebagian lainnya ditaklukkan melalui 
perang. Kawasan yang ditaklukkan melalui 
perang, seluruhnya milik Allah, Rasul-Nya, 
dan kaum muslimin, adapun kawasan 
yang ditaklukkan melalui perdamaian, 
sepenuhnya milik orang-orang Yahudi, 
kemudian beralih ke tangan kaum muslimin 
melalui akad perdamaian. 

: Untuk menempatkan mereka. 

if : Merawat pohon-pohon kurma 
dan padang rumput kawasan tersebut, di 
sini mashdariyah. 

U 4 U : Maksudnya musaqat bukanlah akad 
permanen seperti halnya jual beli, tapi 
sementara, jika kami berkehendak, kami 
akan memperpanjang akad ini, dan jika 
berkehendak lain, kami akan mengusir kalian. 

t* : Mereka menempati Khaibar. 

;&5 : Salah satu kawasan penting di dekat 
lautan, termasuk kawasan Thai'. 

i\&Jj : Sebuah kawasan di Syam. Yahudi 
penghuni kawasan ini diusir Umar karena 
Nabi saat menjelang wafat memerintahkan 
untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab. 


604 



KEUTAMAAN BERCOCOK TANAM 

HAD1TS KE-1001 

i i -r, - » • ■- ji , . , r; •> « .» 

(Jw IjJU cAJLS> 4JJI 

q * jJU L# 4 j >C- 4jL)l 4jj\ 

Jwiil jju? A .% 4 Jj LJ pjjJ __}! 

" >\ ", & iii i"‘ " 

A3JU9 <U 4j JO 2 1 4**£ 

<-4j ' <-*US” IN :j (jljlixJt <>-j£-\) 

(<l* j£ i lil 


Anas s& berkata, "Rasulullah $5 bersabda: 

Tidaklah seorang muslim bercocok tanam 
atau menanam satu tanaman lalu tanaman 
itu dimakan oleh burung, manusia, atau 
hewan, melainkan tanaman yang dimakan 
itu menjadi sedekah baginya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pertanian" (41), Bab: 
Keutamaan memanen dan bertani jika 
dimakan oleh binatang atau yang lainnya (1)) 

- Penjelasan 

: Bermakna maghrus, yaitu pohon. 

\&j3 : Tanaman. 

untuk makna variasi, karena tanaman dan 
pohon berbeda. 


MENCHINDARI PENYAKIT TANAMAN 

HADITS ICE- 1002 

j\ i4JL& 4JJl dUU fji 

£ J* <fLj &\ &> &\ 


J^-u ^4 0 4JJl b| Coljl : JU3 i 


•1-1 -?iSt 




JJ jUiJ\ £_l li) AV otT U ^i-i) 

j J-j 

Anas bin Malik ass meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah $§ telah melarang menjual buah- 
buahan hingga sempurna. Seseorang 
bertanya, "Apa tanda sempumanya?" Beliau 
menjawab, "Sampai buah itu berwarna 
merah." Beliau melanjutkan, "Bagaimana jika 
Allah menahan buah tersebut (hingga tidak 
masak), dengan apa salah seorang dari 
kalian mengambil harta saudaranya?" 

(HR, Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Menjual buah-buahan sebelum masak (87)) 

Penjelasan 

C£y : Dari kata azha yazhu artinya ketika buah 
memerah atau menguning. 

: Katakan kepadaku. 

VJ&\ list IS) : Misalkan buahnya rusak. 

5^-1 Ju ii-b ^ : Makna hadits; tidak paut 

seseorang di antara kalian mengambil harta 
milik saudaranya secara batil, karena ketika 
buahnya rusak, pembeli tidak mendapatkan 
apapun sebagai imbalan atas uangyang telah 
ia serahkan. Ini namanya pemberlakuan 
hukum pada sesuatu yang umum terjadi, 
karena adanya kemungkinan kerusakan buah 
setelah buah terlihat atau sebelum terlihat 
matang, selanjutnya hukum dikaitkan pada 
kondisi yang umumnya terjadi pada kedua 
kondisi tersebut. 


ANJURAN MERELAKAN UTANG 

HADITS KE-1003 


:cJ\j 4JJI (S?j -V*T 

CiyO jjuwj 4JJ| ^*0 4jjl 


605 



HADITS KE-1004 


\1\j 10. utiU 

jiilS &\j :J i}£jAj 

<fLj &\ 45)1 U^la 

Jj^ii Jii; S fisi Jp jfcii jjf : jul 

Jo I JUS <j;l Uj 4JJl Jj-jj \j Ui : jul 

(^LualL j*JLj Ja i_jL \ • z^Lall ujbi" Of 4^yi.t) 


, o : 


Aisyah ^ berkata, "Rasulullah pernah 
mendengar suara orang bertengkar di depan 
pintu, suara keduanya saling meninggi. 
Ternyata, salah satu dari keduanya meminta 
temannya agar mau merelakan (utang) dan 
berbuat baik kepadanya, sementara yang 
satu berkata, 'Demi Allah, aku tidak mau 
melakukannya.' Rasulullah pun keluar 
menemui keduanya lalu berkata, 'Mana 
tadi orang yang bersumpah kepada Allah 
tidak akan berbuat baik?* Ada seseorang 
menjawab, 'Aku, wahai Rasulullah, tapi 
sekarang terserah mana yang ia suka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perdamaian" (53), 
Bab: Apakah seorang imam mengajarkan 
perdamaian? (1 0)) 

Penjelasan 

'J ? ii : Meminta pihak pemberi hutang 

untuk menggugurkan sebagian dari hutangnya. 

s<jr & : Memintanya untuk bersikap 

lembut dal am menagih hutang. 

Jiil S : Aku tidak akan memenuhi 
permintaannya untuk menggugurkan 
sebagian hutang. 

Jc. : Orang yang bersumpah dengan 
bersungguh-sungguh. 

4-^ eUS $ ij : Lawanku tidak ingin 
menggugurkan hutang ataupun menagih 
hutang dengan lemah lembut. 


? , 1 . SS •>?? {•.' » , 

,vl ^uu Aji (dUU .y c-ju i^o -Wl 

“A ^ ^ * 

cJuSjil £ <C It U $ £$ yjjJ* 


£& &\ & 4&i $£> jJ- 

JljJj \j JL53 : j\5 uijwj 

tJk-iJI (5 1 <A^Jl LojVj IjLft JLoS : jvl 4&1 

jLs : JV5 4)1 jjij J cU I53:j\S 

(j ?. . U j 


Ka'ab bin Malik m meriwayatkan bahwa 
ia pernah menagih utang kepada Ibnu 
Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara 
keduanya meninggi hingga didengar 
Rasulullah jgjj yang sedang berada di rumah. 
Beliau kemudian keluar menemui keduanya 
sambil menyingkap kain gorden kamarnya, 
beliau bersabda, "Wahai Ka'ab!" Ka'ab bin 
Malik menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." 
Beliau bersabda, "Bebaskanlah utangmu 
ini." Beliau lalu memberi isyarat untuk 
membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik 
menjawab, "Sudah aku lakukan, wahai 
Rasulullah." Beliau lalu bersabda (kepada 
Ibnu Abu Hadrad), "Sekarang bayarlah 
(yang setengah lagi)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat"(&), Bab: Menagih 
utang dan bertetap diri di masjid (71 )) 

Penjelasan - 

(jo’Uu : Menagih. 

c 3 : Kata-kata ini terkait dengan kata 

kerja 

J^w : Tirai penutup. 

tiilfj : Bentuk mutsanna dari kata lubb, artinya 
iqamah (menunaikan), artinya aku akan 


606 



senantiasa menjalankan ketaatan kepadamu, 
pelaksanaan demi pelaksanaan, 

JtUl tijlj lift ibjS ^ : Yaitu gugurkan 
separuh hutangmu. 

jli : Segera tunaikan haknya, perintah 
ini untuk wajib. Hadits ini mengisyaratkan, 
pengguguran sebagian hutang dan penundaan 
pembayarannya tidak bisa disatukan. 


jJil ji : Atau mati setelah itu dan sebelumnya 
dikatakan kepadanya agar membayar nilai 
barang tersebut namun ia tidak punya uang 
untuk membayar. 

: Dari para penghutang si 
pembeli yang jatuh bangkrut atau sudah 
meninggai, ia berhak membataikan akad dan 
meminta kembali barang tersebut, meski 
tanpa campur tangan hakim. 


ORANG BOLEH MENGAMBiL BARANG 
MILIKNYA DARI ORANG YANG PAILIT 

HADITS KE-1005 

J\3 :J\5 (L 4 I& 4)1 (gj 0 jijb 

J\l jl) fLj aJa &\ 4)1 j}*; 

3jS( ^ : ( <&£; jiy 41 a Ji 4)1 jpj 

jd cr^' Jjy 4U 

. T « 

li) ijIj H i^l i_ibT tf : j (jjjlivJI 

(*/-)*• J « iC ' 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda," atau berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 

'Siapa yang mendapati hartanya pada 
seseorang yang pailit, ia paling berhak 
mendapatkan harta itu daripada orang lain.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pinjaman" (43), Bab: 
Jika mendapatkan hartanya ada pada orang 
yang bangkrut (14)) 

- Penjelasan 

du j; : Mendapati harta miliknya. 

: Yaitu tidak berubah. 

oUi) jij : Misalkan dibeli seseorang atau 

dipinjam dari seseorang. 


KEUTAMAAN MEMBERI TEMPO 
BAGI ORANG YANG BELUM DAPAT 
MEMBAYAR UTANG 


HADITS KE-1006 

Jll :Jli «U£- 4)1 UuX>- dojj* -W\ 

£}j 1 m S uit 

^il ^ lji\l trails 0^ 

S5ij^5 

ilfr JV 5 :J\I 

(lywy ^iaif v ’V W :£^~JI n : j '^>^>■1) 


Hudzaifah as berkata, "Nabi bersabda: 

'Malaikat telah mencabut ruh seseorang 
dari kaum pada masa sebelum kalian, lalu 
bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat suatu 
kebaikan?' Orang itu menjawab, 'Aku biasa 
menyuruh para pembantuku untuk memberi 
tempo orang yang belum mampu membayar 
utang dan menagih mereka yang memiliki 
kelapangan.' Beliau berkata, "Allah berfirman 
(kepada para malaikat), 'Maafkanlah ia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual beli" (34), Bab: 
Orang yang meringankan kesusahan 
saudaranya (18)) 


607 



Penjelasan 

l^sSdl : Disambut para malaikat. 

o> : Berilah mereka waktu. 

: Bersikap murah hati dalam menagih 
hutang. 


HAD ITS KE-1007 

, «*» 

<AJL£> 4JJl -\**Y 

•Jj. «** ** “** 

5? :Jll aJl& 4JJl 


ttl cAifr IjjjlSt AjUiJ JV5 ^ Iil9 

I o' 

AJLC- 4JJI jjbOi tUi jjlsCJ Jl 
jlail i_*L \A i_jbS* ft A»^i-t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 

"Ada seorang pedagang yang memberi 
pinjaman pada orang-orang. 3ika ia melihat 
ada yang kesulitan membayar utang, ia 
berkata kepada para pembantunya, 'Berilah 
ia tempo hingga mendapatkan kemudahan, 
semoga Allah memudahkan urusan kita/ 
Allah pun kemudian memudahkan urusan 
pedagang tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jualbeli"( 34), Bab: Orang 
yang meringankan kesusahan saudaranya (18)) 


ORANG YANG MEMPUNYAI HARTA 
HARAM MENUNDA PEMBAYARAN 
UTANG 

HAD ITS KE-1008 

5? >•« jA , . „ «• • „ » ? > • , 

Jjiiy j^jl <AJL£> 4l)l OjJjA <«£.OiA jw -V*A 
■* *2* 

jta : jil <'fhj *3£ 5i>i <iii 

4 2't • * - f - if 


Jaj JJIjA-I v-jL ^ t-ihS* VA *^y*-i) 

W-lj 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Bagi orang kaya, menunda pembayaran 
utang adalah kezaliman. Dan apabila 
seorang dari kalian utangnya dialihkan 
(pembayaran utangnya) pada orang kaya, 
hendaklah ia ikuti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemindahan utang " 
(38), Bab: Pemindahan utang dan apakah 
pemindahan utang itu dikembalikan? (1 )) 

---Penjelasan 

J&; : Penghutang yang mampu membayar 
hutang setelah pembayaran wajib dilakukan. 

: Haram baginya. Mathl makna aslinya 
madd (memanjangkan), mathaltu al-hadid 
artinya aku memanjangkan besi agar besi 
memanjang. Maksudnya adalah menunda 
sesuatu yang sudah wajib ditunaikan tanpa 
adanya uzur. Kata mathl mengesankan sudah 
adanya penagihan sebelumnya. 


HARAM MENjUAL AIR YANG 
MELIMPAH 

HAD ITS KE-1009 




oi Jb uli f ^ 

(•UL »llt 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabada: 


608 



"Dilarang menahan kelebihan air untuk 
mencegah tumbuhnya rerumputan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perairan" (42), Bab: 
Orang yang berkata, "Pemilik air lebih berhak 
atasnya." (2)) 


Penjelasan — 

t 

: rumput kering maupun basah, lam 
dalam adalah lam 'aqibah, seperti yang 
disebutkan dalam firman Allah es berikut, 
"Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir’aun 
yang akibatnya dia menjadi musuh dan 
kesedihan bagi mereka.” (Al-Qashash: 8) 
Makna hadits; jika ada seseorang membuat 
aliran air di tengah padang luas, dan di sekitar 
air terdapat rerumputan, sementara tidak ada 
air lain selain air tersebut, namun air tersebut 
tidak sampai ke tempat hewan-hewan 
gembala miliknya kecuali jika hewan-hewan 
gembala mendatangi air tersebut, maka si 
pemilik air dilarang untuk mencegah lebihan 
air miliknya (untuk dimanfaatkan orang lain), 
karena jika ia mencegah lebihan air, berarti 
ia mencegah (orang lain) memanfaatkan 
rerumputan yang ada di sekitar air tersebut, 
padahal siapapun tidak boleh dicegah untuk 
memanfaatkan rerumputan, karena bisa 
membahayakan ban yak orang. 


HARAM MAKAN HASIL PENJUALAN 
ANJING SERTA UPAH DUKUN DAN 
PELACUR 


HADITS K.E-1010 

4jill (JjW u al Syuvjt -W 

(sJS3l 'W U 4*^1) 


Abu Mas'ud Al-Anshari ® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah melarang menggunakan 
uang hasil penjualan anjing serta upah 
pelacuran, dan perdukunan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ be//" (34), Bab: Upah 
Anjing (113)) 


- Penjelasan 

jc : Larangan haram. 

^ jc. : Hasil penjualan anjing, baik 
anjing terlatih ataupun anjing lain yang boleh 
dipelihara ataupun tidak. 

: Fa'il maknanya fa’ilah, mudzakkar 
dan mu’annats kata ini sama, maksudnya 
upah yang diterima wanita pezina atas 
perzinaan yang ia lakukan. Disebut mahar 
karena bentuknya sama. Upah seperti ini 
haram menu rut ijmak. 

c>\$Lj : Mashdar dari kata halawtuhu 
hulwanan artinya aku memberi sesuatu 
kepadanya, berasal dari kata halawah. Upah 
dukun disamakan seperti sesuatu yang manis 
rasanya, karena dukun mendapatkan upah 
tersebut dengan mudah tanpa bersusah 
payah. Halawtuhu artinya aku memberikan 
sesuatu yang manis kepadanya. Maksudnya 
adalah upah yang diterima seseorang 
yang mengaku mengetahui hal gaib dan 
memberitahukan berbagai kejadian kepada 
orang-orang. Di tengah-tengah masyarakat 
Arab ada dukun-dukun yang mengaku tahu 
banyak hal, sebagian di antara mereka ada 
yang mengaku punya pendamping dari 
bangsa jin dan pengikutyang menyampaikan 
kabar-kabar kepadanya, ada juga yang 
mengaku mengetahui banyak hal melalui 
pemahaman yang diberikan kepadanya, ada 
juga yang disebut ‘urraf, yaitu orang yang 
mengaku mengetahui banyak hal melalui 
pendahuluan-pendahuluan yang dijadikan 
petunjuk suatu kejadian, misalkan ada benda 
dicuri lalu ia mengaku mengetahui siapa 
pelaku yang dicurigai, atau misalkan seorang 


609 



wanita ditengarai berselingkuh, lalu ia tahu 
siapa lelaki selingkuhannya. Ada juga orang 
yang menyebut tukang nujum sebagai dukun. 


PERINTAH MEMBUNUH ANJING 

HADITS K.E-1011 


rf. | • 9 T / • Ml a . • «■* * • 0 > 

4JJl (3' ^ “"%• w 

0^31 Jil jJUuj dfi- 4JJ1 

«-AjA 1I IjJ vjIj W »Jj ul^ 

(p£=»->U <_>t jit 


Abdullah bin Umar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah ig memerintahkan agar 
membunuh anjing. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Mendapati lalat di minuman (1 7)) 


HADITS KE-1012 

4JJI (jjfj jmX- ^ 4JJI a*e> -V\f 

- ' .•‘Ti •»t.i ? 1 ■ 


^ :^j ^ &l <Ull jjlj j\i :j\S 
^ tJ u> a£iu df df jail 

US' Jill uIj "\ :-Wa)lj ^ubill ul^ Vf JjjUUI 

jt Ju«9 tUi^SII 


Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 

'Barang siapa memelihara anjing selain 
anjing untuk menjaga hewan ternak atau 
anjing untuk berburu, maka pahalanya akan 
berkurang dua qirath setiap hari.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sembelihan dan buruan" 
(72), Bab: Memelihara selain anjing buruan 
dan peliharaan (6)) 

Penjelasan 

: Siapa memelihara. 

LiU 4JT : Anjing penjaga hewan-hewan temak. 
jU. jf : Atau anjing pemburu. 


HADITS KE-1013 

j\3 : J\S <4JLP 4Jdl ($?j »jJjA -VW* 

UT <DuLa | £y> AJlfr 4AJl 4jjl Jj-jj 

df (*55 J" 0^5 ^ 

<-JS3l »Uiil i_jIj r i— >bS” l\ :j (JIjl3yJI 


Abu Hurairah sea berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 

'Barang siapa memelihara seekor anjing 
maka setiap hari amalnya akan berkurang 
satu qirath, kecuali anjing untuk menjaga 
pertanian dan hewan temak.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bercocok-tanan" (41), 
Bab: Memelihara anjing untuk pengelolaan 
tanaman (3)) 


HADITS KE-1014 


4 * " :jl4 y C& d-£ -VM 

jiii ^ :jjij fLj di & aii 

# |i|{ “it* \0*t; >•» •* ?. .■»?* 

Jf (*ji J jaw Iftjj •)/ Us 


610 



*LsSl o\j T obS* t\ :J (iTjUJI A^p-i) 

Sufyan bin Abu Zuhair m berkata, "Aku 
pernah mendengar Rasulullah jjg bersabda: 

'Barang siapa memelihara anjing tidak untuk 
menjaga pertanian dan tidak pula untuk 
berburu maka amalnya akan terkurangi satu 
qirath setiap hari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bercocok-tanan" (41), 
Bab: Memelihara anjing untuk pengelolaan 
tanaman (3)) 


HALALNYA UPAH MEMBEKAM 

HADITS KE-1015 


: bekam, karena darah penduduk Hijaz 
dan orang-orang serupa tipis, cenderung 
nampak di bagian Iuar tubuh karena daya 
tarik suhu panas yang keluar ke permukaan 
badan. Bekam membersihkan permukaan 
tubuh lebih dari terapi mengiris urat untuk 
mengeluarkan darah. Kadang, bekam 
mencukupi dari banyak obat-obatan. 


HADITS KE-1016 


4jjl 'gUl 

^Lu\j 6j>’\ j»l jajui^ 

( Ujm A <_jbS" Y"\ *»-^i-\) 


Aji — \*\C 

4jbl 4JJ1 :JUl 

is Jsif 5 i J'ij gft* iggs 


' * 


(*1-01 <_*L W :cjyi obS” Yl : j <£>U%J1 A»-^.i) 

Anas m meriwayatkan bahwa ia pernah 
ditanya mengenai upah tukang bekam, ia pun 
menjawab, "Abu Thaibah pernah membekam 
Rasulullah |jg, lalu beliau memberinya dua 
sha' makanan dan menyarankan supaya 
meringankan beban hamba sahayanya, 
setelah itu beliau bersabda, 'Terapi yang 
paling baikadalah bekam dan terapi dengan 
kayu gaharu.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Membekam darah (13)) 


penjelasan - 

*j fiyliS U oi : Hal terbaik yang kalian 
gunakan untuk mengobati tekanan darah, 


Ibnu Abbas ® meriwayatkan dari Nabi jgg 
bahwa beliau pernah berbekam dan memberi 
upah orang yang membekam beliau, dan 
beliau juga bergurah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Obat yang dimasukkan dalam hidung (9)) 

Penjelasan 

: Berbaring terlentang dengan 

mengganjal bagian punggung agar posisi 
kepala mendongak ke atas, setelah itu 
meneteskan obat ke hidung agar obat sampai 
ke otak, sehingga penyakit keluar melalui 
bersin. 


HARAM MENJUAL KHAMER 


HADITS KE-1017 


Jjil IJ :cJ\l -VW 

<lgj| £501 ^ 


611 



'fj* p «oS^' j? lij p— 'j 

«•» 

5jl£ fij^" 't’^J W : »^dt > 7 >b5' A !(3 Aa^i-i) 

(jj>wJll j 


Aisyah ^ berkata, "Ketika turun ayat-ayat 
dalam surat Al-Baqarah tentang masalah riba, 
Nabi ^ keluar ke masjid lalu membacakan 
ayat-ayat tersebut kepada orang- 
orang. Kemudian beliau mengharamkan 
perdagangan khamar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Haram 
hukumnya jual beli khamar di masjid (73)) 


HARAM MENJUAL KHAMER, 
BANGKAI, BABI, DAN PATUNG 


HADITS KE-1018 




** ** «"' 

4# fLj &\ & <ii\ Jpj iff 

3)t 51 jAj 

i* jiu s£ii coljf in 

:Jlil jaAIJI 

*3* &\ & 4ji 4*5 j\l p fcj* A 
f> v3 Si ojfeil ft I JStl :dliS JUfr ifLj 

(f L^/l j fcJLl ^ vjI, \\f yjfcS' U :j (3jUJI A^i) 


> * + 


Dabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
ia mendengar Rasulullah bersabda pada 
hari Fathu Mekah saat beliau di Mekah: 


"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkan khamar, bangkai, babi, 
dan patung." Seorang shahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak 
dari bangkai (sapi dan kambing) karena 
bisa dimanfaatkan untuk mengecat kapal, 
memoles sarung pedang, atau meminyaki 
kulit-kulit serta sebagai bahan minyak untuk 
penerangan bagi manusia?" Beliau bersabda, 
"Tidak, dia tetap haram." Kemudian saat itu 
juga Rasulullah |g bersabda, "Semoga Allah 
melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah 
mengharamkan lemak hewan (sapi dan 
kambing) mereka malah mencairkannya, 
menjualnya, dan memakan uang hasil 
penjualnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual be//" (34), Bab: Jual 
beli bangkai dan patung (112)) 

- Penjelasan - - - 

feJiL'-Sj : Mereka jadikan bahan pelita 
dan penerangan. 

S&il &\ jS\i : Allah melaknat orang-orang 
Yahudi. 

fjS. : Ketika Allah mengharamkan 
mereka memakan lemak bangkai. 

: Mereka mencairkan lemak tersebut lalu 
mereka ambil minyaknya. 


HADITS KE-1019 


4 ^ Csfej Cf’ J** 

:jui & \&S S? 0 $ -3 
fti & fti apj sf p~ jtf( .iSi fti j5\j 
60 fti J5V5 :jvJ cjdlj ^ 

asAI v'jj Y v'# '’ r 4^ ri LSjliJI A^i-i) 


612 


Ibnu Abbas berkata, "Umar bin Khatthab 
pernah mendengar kabar bahwa Fulan 
menjual khamar (minuman keras), lalu ia 
berkata, 'Semoga Allah membinasakan si 
Fulan, apa ia belum pernah mengetahui 
bahwa Rasulullah jg bersabda: 

Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Lemak 
hewan (sapi dan kambing) telah diharamkan 
atas mereka, namun mereka mencairkannya 
lalu menjualnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "7 ual belt" (34), Bab: 
Larangan mencairkan lemak bangkai dan 
menjualnya (103)) 


HADITS KE-1020 


jl 4&I {tfcj o jljb (i -V?* 

** 


ojj: 2)1 Jto. : ifL$ 2)1 2)1 

\$Z\j f>Jhl 

(*^ij Yj 


Abu Hurairah a® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: 

"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi, 
karena telah diharamkan atas mereka 
lemak hewan (sapi dan kambing) namun 
kemudian mereka memperjualbelikannya 
dan memakan hasilnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "7 ual beli" (34), Bab: 
Larangan mencairkan lemak bangkai dan 
menjualnya ( 103)) 


igjuu S/j 4 jijj y&A Sf i c-ajJi 

•ji- % \ Vs £ 

\JL Q-s ‘ Jp Sj 

•£* 1 

(■UaaHj YA i r >b 5 ' ft !(j *j»-^S-t) 


Abu Sa'id Al-Khudri ass meriwayatkan, 
Rasulullah jg bersabda: 

"Dangan kalian berjual beli emas dengan 
emas, kecuali sama jumlahnya dan jangan 
kalian lebihkan yang satu atas lainnya; jangan 
kalian berjual beli perak dengan perak, 
kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian 
lebihkan yang satu atas lainnya; dan jangan 
kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) 
dengan yang diakhirkan (ditangguhkan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual beli" (34), Bab: Jual 
beli perak (78)) 


Penjelasan 

Jsuj : Kecuali jika keduanya sama. 

0 " - 

% : Dari isyfaf artinya janganlah kalian 
melebihi. 

: Perak dengan perak. 

: Ditangguhkan. 

>»-& : Dengan sesuatu yang ada. 


LARANGAN MENJUAL PERAK DENGAN 
EMAS SECARA UTANG 


RIBA 

HADITS KE-1021 
«<U£> 4JJ1 OjjUiU 

I^a*a 3 S/ :<J\I tjiJuuj aIIc- 2ll 4jJi O' 


HADITS KE-1022 


0* (S»j' & ^>3 “fi'* & 

Jo)j ;$1 ciL :jV3 *J$Jl £jj 

loi : Jji) |J»jl 


613 



&\ 4)1 JiS -'Syi &£ 

L>3 JjJJlj uJfcjJl go jjLlj a_Jl& 

V**^ 'r’^' ft : 0 o»y»- 1) 

(&*~i 


beli emas dengan perak terse rah bagaimana 
keinginan kami dan perak dengan emas 
terserah bagaimana keinginan kami." 

(HR, Bukhari, Kitab: "3ual beli" (34), Bab: 3ual 
beli emas dengan mata uang secara kontan 
(81)) 


Abu Minhal berkata, "Aku bertanya kepada 
Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang 
sharf (jual beli emas dengan dirham atau 
sebaliknya). Keduanya berkata, 'Ini baik 
menurutku,' dan keduanya berkata, 'Rasulullah 
M telah melarang jual beli emas dengan 
perak sebagai utang (salah satu dan penjual 
atau pembeli tidak ada di tempat jual beli)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "3ual beli" (34), Bab: 3ual 
beli mata uang dengan emas secara kredit 
(80)) 


Penjelasan 

S'J ^\ : Menjual salah satu dari dua mata uang 
(emas dan perak) dengan yang lain. 


HADITS KE-1023 


J6 :<J13 tilt -V?r 

** “i 

ciliiu 2^4 \ cf fLj &\ & ^-Jl 

6' \ ^S3 

(-JbSjU aJsaIIj (IIImi UlS U CSj]\ 

i • O' V » O' • 


,a ^ f i s 


--Penjelasan 

Sj : Kedua-duanya sama, dan disebut 
murathalah. 

: Kami membeli. 


MENJUAL (BARTER) MAKANAN 


HADITS KE-1024 

o' n* 0 

o' (4l> As*-" < -'i^ -Vfl 

J^i fbj ^ &\ jjij 

•jii ^ o } i* *14 9 4 ^ ° ■»* *» *r 

4JJ1 JU3 Jp 

:JV5 l5£ijS£ ^ ^ 

lii ^ U-isJ ui ail jjij U Ail} A 

<jJl Sy^j J'»43 o^'oax)}3 <o^'o^1U 

jJu t jils V aI1& aXji J-4> 

*3 lij «— >U A\ Vt :j (jjjtidl A^y»-t) 


jjjHj i— aJJI (_jU A^ rt cSjliJI ^*y»-') 

(juj lju 

Abu Bakrah m berkata, "Nabi melarang 
jual beli perak dengan perak dan emas 
dengan emas, kecuali dengan jumlah yang 
sama, dan memerintahkan kami untuk berjual 


Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah ® 
meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah 
mempekerjakan seseorang di daerah 
Khaibar kemudian orang itu datang dengan 
membawa kurma pilihan yang terbaik. 
Rasulullah %% pun bertanya, "Apa semua 
kurma Khaibar seperti ini?" 


614 


Orang itu berkata, "Demi Allah, tidak wahai 
Rasulullah, dan kami biasa menukar (barter) 
satu sha' dari jenis kurma ini dengan dua sha' 
kurma lain, dan dua sha' kurma ini dengan 
tiga sha' kurma lain." 

Rasulullah pun jgjj bersabda, "Jangan kamu 
lakukan, juallah semua kurma biasa dengan 
dirham. Kemudian beli kurma yang baik 
dengan dirham itu!" 

(HR, Bukhari, Kitab: "J ual beli" (34), Bab: 
Menjual kurma jelek dengan kurma yang 
lebih baik (89)) 


Penjelasan 

jliill : Memerintahkan. 

: Mengikuti pola kata ‘azhim, yaitu 
salah satu jenis kurma terbaik, pendapat 
lain menyebut bawang merah, pendapat lain 
menyebut arti berbeda. 

gil g : Juallah kurma yang jelek. 
p : Kemudian belilah. 


HAD1TS KE-1025 

9* o' ji . . £ 9 A , • + t * 9 * 

4JU1 (jffj v5jJ 3-1 Jua- yl -W© 

fhj 4$Z &\ jj Jib plf :jvl 

^ 4% £* ^ a ^ 

Ujup :35b jvl 0* 

gf gf iuS % fLj aIc- 

if oSjf lil S 01 01 


: 1 1 si -?T •' -• 

ul 4-1 ->-1 


Vlii lij \\ l* <>-^>-1) 

(ijiyi AjuJ 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Bilal datang 
menemui Nabi $£ dengan membawa kurma 
Barni (jenis kurma terbaik). Nabi gjg pun 
bertanya kepadanya, 'Dari mana kurma ini?' 

Bilal menjawab, 'Kami memiliki kurma yang 
jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut 
dengan satu sha' kurma yang bagus agar 
kami dapat menghidangkannya kepada 
Nabi ^.' 

Saat itu juga Nabi 3g berkata, 'Celaka, 
celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu 
lakukan seperti itu. Dika kamu mau membeli 
kurma maka juallah kurmamu dengan harga 
tertentu kemudian belilah kurma yang baik 
ini.'" 

(HR, Bukhari, Kitab: "Perwakilan" (40), Bab: 
Tidak diterima jual beli barang rusak bagi 
wakil( 11)) 


Penjelasan 

: Dijelaskan dalam Ash-Shihah, burni 
adalah salah satu jenis kurma. Ditambahkan 
dalam Al-Muhkam, wamanya kuning, 
berbentuk bulat, dan jenis ini adalah jenis 
kurma terbaik. 

yf yl : Artinya bersedih, beliau merintih agar 
lebih menekan dalam melarang, dan beliau 
mengucapkan kata-kata ini mungkin karena 
beliau merasa sakit karena tindakan tersebut, 
atau mungkin karena salah paham. 

ylil gS : Juallah kurma yang buruk 

kemudian belilah kurma yang baik dengan 
hasil penjualan kurma yang buruk agar tidak 
jatuh dalam praktek riba. 


HADITS KE-1026 


,s if «i . „ • . ? > • , 

U S :jl3 ><U£ <011 Qbj yl -W\ 

iJM & Jiii-I jij *^lil 'J£ ojy 


615 



C. Ic. &\ ^Ji jvil 

^ Jxli*l oL C* :^JI i_jU 5” ft ij (^jUwJI 4>p>l) 


Abu Sa'id s® berkata, "Kami pernah diberi 
kurma campuran (antara yang baik dan 
yang jelek), dan kami jual dua sha' (kurma 
campuran itu) dengan satu sha' (kurma 
bogus)." 

Nabi pun bersabda, "Tidak boleh menjual 
dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham 
dengan satu dirham." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual bell" (34), Bab: Jual 
beli kurma yang dicampur (20)) 

Penjelasan — 

Sjy : Diberi. 

^I^Jiiily^Campuranberbagaijeniskurma, 
semuanya dicampur karena berkualitas jelek. 
Ini menepis dugaan orang yang mengira 
bahwa kurma campuran seperti ini tidak 
boleh dijual karena berkualitas buruk, karena 
campuran ini tidak mencemarkan jual-beli, 
mengingat secara zhahir bisa dibedakan, 
sehingga tidak termasuk tipuan, berbeda 
dengan mencampurkan susu dengan air, 
campuran ini tidak terlihat. 

gUu gjtli S : Janganlah kalian menjual dua 
sha’ kurma dengan satu sha' kurma. Seluruh 
jenis makanan termasuk dalam makna kurma. 
Untuk itu, satu jenis makanan tidak boleh 
ditukarkan dengan makanan lain yang sejenis 
dengan dilebihi atau dengan penundaan. 


HAD ITS KE -1027 


•**»• Ji,. . , i ♦ .« . • « » > • „ 

4«l C&j <£>-^1 •***-» -KV 

a****' C» <y I objjl 


jisai &\ c$ej ajAi 
0* * m *• 

oil 4 A £iS (JS) #5)13 

# cJil SsL jOS ^ 

ail g&ifjjt jduj ^ ail *^Jl 

^ ail ^ flit f^ JjrfS jf j\l 

&Jil 0 \ Gj S : j\I fLj4liailJi> 

(L«i jUjJL rt : j o^>I) 


Abu Shalih Zayyat meriwayatkan bahwa 
ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri m 
berkata, "Dinar dengan dinar dan dirham 
dengan dirham." Aku katakan kepadanya, 
"Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak 
mengatakan seperti itu." 

Abu Sa'id berkata, "Aku pernah bertanya 
kepadanya; apa kamu mendengarnya dari 
Nabi atau mendapatkan keterangannya 
dari Kitab Allah?" 

Ibnu Abbas menjawab, "Aku tidak pernah 
mengatakan semua itu. Kalian lebih mengenal 
Rasulullah ^ daripada aku. Hanya saja, 
Usamah meriwayatkan kepadaku bahwa 
Nabi bersabda, 'Tidak ada riba, kecuali 
riba nasi’ah!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Jual beli dinar dengan dinar secara kredit 
(ditangguhkan) (79)) 

Penjelasan 

S : Karena ia (Ibnu Abbas) mengatakan 
bahwa riba hanya terdapat pada salah satu 
dari dua alat tukar bertempo, sementara 
jika keduanya ditukarkan (secara langsung) 
dengan dilebihi pada salah satunya, tidak ada 
riba di sana. Artinya, menurut Ibnu Abbas 
tidak disyaratkan dua alat tukar harus sama, 


616 


bahkan baginya boleh menjual satu dirham 
dengan dua dirham. 

pi j : Karena kalian saat itu sudah 
baiigh dan sempurna kala mendampingi 
Rasulullah sgg, sementara aku kala itu masih 
kecil. 

S : Tidak ada riba dalam barang 
yang dilebihi. Hadits ini disepakati untuk 
tidak diamalkan secara zhahir. 


MENGAMBIL YANG HALAL 
DAN MENINGGALKAN YANG 
SYUBHAT 


HADITS KE-1028 




*11** • £ i , * • * 

: Jvj cy jujcJi -wa 

j»i ; jji: fbj iii jii 
Si 

<Sji && 9'+^ s 69^ 

M fc % ^ && ji-l j> 

<4 513 ‘ 5j 

lijj «<5> juwSM CvtJw? lil aJLoa xl^>l 

diiii oe3 ^ oiJ 


Nu'man bin Basyir m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah ^ bersabda: 

Yang halal sudah jelas dan yang haram juga 
sudah jelas. Namun di antara keduanya ada 
perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui 
oleh banyak orang. Maka barang siapa yang 
menjauhkan diri da ri yang syubhat berartitelah 
memelihara agamanya dan kehormatannya. 


Dan barang siapa jatuh (mengerjakan) 
pada perkara-perkara syubhat, sungguh 
ia seperti seorang penggembala yang 
menggembalakan ternaknya di pinggir 
jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke 
dalamnya. 

Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki 
batasan, dan ketahuilah bahwa batasan 
larangan Allah di bumi-Nya adalah apa* 
apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah, 
bahwa di dalam setiap tubuh ada segumpal 
daging. Apabila segumpal daging itu 
baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. 
Dan apabila segumpal daging itu rusak, 
maka rusaklah pula seluruh tubuh tersebut. 
Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Menjaga 
kehormatan agama (39)) 

Penjelasan 

Ow : Jelas dengan melihat dalilnya tanpa 
adanya syubhat. 

: Hal-hal syubhat, maksudnya 
serupa dengan yang lain yang hukumnya 
tidak jelas. 

HilJu S : Tidak ada yang mengetahui 
hukumnya. 

(jjAUl jf '}£ : Apakah halal ataukah haram? 
Hanya ulama saja yang tahu, mungkin 
berdasarkan nash, qiyas, istis-hab, atau dalil 
lain, selanjutnya ketika ada sesuatu yang 
tidak jelas apakah halal atau haram, dan 
tidak ada nash ataupun ijma' terkait hal 
tersebut, ahli ijtihad berijtihad terkait hal 
itu, dan menyamakan dengan salah satu di 
antara keduanya berdasarkan dalil. Dengan 
demikian, hal-hal syubhat seperti ini berlaku 
bagi selain ulama, bukan bagi ulama. 

j&\ : Mewaspadai. 

: Agamanya terbebas sari 
kekurangan dan harga dirinya terbebas dari 
celaan. 


617 



olfcljl : Sesuatu yang tidak jelas karena haram 
dan satu sisi dan halal dari sisi lain. 

Q'j* : Orang seperti itu laksana pengembala, 
j-'Ji : Jumlah musta’nafah yang disebut 
sebagai tamsil untuk mengingatkan sesuatu 
yang terlihat pada sesuatu yang tidak terlihat, 

: Muhamma, ini namanya menyebut 
mashdar untuk isim maful maksudnya 
tempat rumput yang tidak boleh bagi orang 
lain dan siapapun yang merumput di sana 
mendapat ancaman. 

: Nyaris. 

*is\y , : Jatuh di dalamnya. 

^ : Tempat subur yang terlarang bagi 
pengembala untuk mengembala di sana, 
siapa yang mengembala di sana tanpa izin 
si pemilik, ia mendapat ancaman hukuman 
berat. 

o jli : Kemaksiatan-kemaksiatan yang 

diharamkan Allah, seperti zina, mencuri, 
dan lainnya. Ini namanya tamsil untuk 
mengingatkan sesuatu yang terlihat pada 
sesuatu yang tidak terlihat. Mukallaf 
disamakan seperti pengembala, nafsu 
disamakan seperti hewan ternak, hal-hal 
syubhat disamakan seperti segala sesuatu 
yang ada di sekitar pagar, hal-hal yang 
diharamkan disamakan seperti sesuatu 
yang ada di dalam pagar, melakukan hal- 
hal syubhat disamakan seperti memakan 
rerumputan di sekitar pagar. Sisi kesamaan; 
hukuman karena tidak berhati-hati, seperti 
halnya ketika pengembala mengembala 
hewan ternak di sekitar pagar, lalu hewan- 
hewan gembala masuk dan memakan rumput 
yang ada di dalam pagar, ia patut mendapat 
hukuman karenanya. 

SS-ai : Segumpal daging, disebut demikian 
daging ini bisa dikunyah di mulut karena 
kecil bentuknya. 

oliS 1 S 13 : Apabila segumpal daging ini rusak. 


viijl eg 5 : Hati seperti ini karena ia adalah 

pemimpin badan. Ketika pemimpin baik 
rakyat baik, dan ketika pemimpin rusak rakyat 
pun rusak. Yang paling mulai dalam diri 
manusia adalah hati, karena hati mengenal 
Allah, sementara seluruh bagian tubuh lain 
adalah pelayan bagi hati. 


MENJUAL UNTA TAPI MASIH 
DIKENDARAI SAMPAI TEMPAT 
TUJUAN 


HAD1TS KE-1029 
it? .it I it. 


p jUJ 

:j\l p\ :cil :JV5 

& J jj && 

fcfe ii p 4XS3 .ji-u 

:JV5 h * )\ fe 

^ ** — — * 

^jUI JsjLil lij i_jVj t i—ihS"” ot :j <*-^>-1) 

(jV>- • o&* (Jl jb 


Dabir as meriwayatkan bahwa ia pernah 
bepergian dengan menunggang unta yang 
sudah lemah. Nabi 3 ^ lewat dan memukul 
unta tersebut serta mendoakannya. Maka 
unta itu berjalan tidak seperti biasanya. 
Kemudian beliau berkata, ""Juallah (untamu 
itu) kepadaku dengan harga 40 dirham." Aku 
jawab, "Saya tidak mau." Kemudian beliau 
berkata lagi, "Duallah (untamu itu) kepadaku 
dengan harga 40 dirham." Aku pun menjualnya 
dengan syarat aku boleh menungganginya 
sampai di rumah keluargaku. 


618 



Setelah sampai, aku serahkan unta tersebut 
kepada beliau dan beliau memberiku uang 
pembayarannya lalu aku pergi. Tak lama 
kemudian beliau mengikutiku dan bersabda, 
"Aku tidak akan mengambil untamu. Ambillah 
untamu dan uang itu menjadi hartamu 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persyaratan" (45), 
Bab: Persyaratan (dalam jual beli) di atas 
kendaraan pada sebuah tempat tertentu (4)) 

Penjelasan 

Vli-f : Lelah. : Saya mensyaratkan. 

: Maksudnya membawa saya, maful- 
nya dibuang. 

£jJu : Memberiku. 


Jit 4V)1 Jll 

ft l>u ji ^ j\l fLj 

Su :ju! 0 o4-jj3 C: 
aXM \j cJJ dLcS^J l**c& 

p fjjl jl oll>l JJ jl 

* • s-; • s >,is Ci, s^*;i 
Co*jJO fjAJ 3b 

- - .s-r-r -j.s s >>''*' a <- ■« | sl 

J>-> f ^ fj^i '•*> 

4& ojlfr «&.Jl fLj 4&. &l & 4i\ 

(fl>^ll O' v_A, \VT : v_jU^' oT :j 


HADITS KE-1030 


*■* *»» *P i ^> *• 'll** i • **' • | «* A • «« 

£* :Jb «4Ul jjU- -Vr* 

^ j£&S :jll «fLj 4^ j-i 4XJI 

ul UJ ^»U jp Ufj fLj 4 I* & ^i)l 

j\5 u 4 jOi «jy Sii d? 

4&I jj^j JdJcl :JV5 §£ :cii 
«|J5 & J!5 t£Sj ;>j3 fLj JL 
jljj iJLS' 4 Jj^ll 

££$ : Jvl J4 :jil j\5 

" m * 

Jl3 <0jj^ W { j£=o jjj (C^MU :Jli 

jui 0 £ 4\ &4 <-* 

jj^j U :oiii « Jvl .tS-dl $t 

l-.W Sri /I ,\VU i*. ^ e. alll 


4 O^ta 4&t£l\3 431 

^ j ^ Jl 

T** w " 

' Uj 4jj^*-la JJ- 


3abir bin Abdullah m mengisahkan, "Aku ikut 
berperang bersama Rasulullah jg§ lalu beliau 
menghampirikusaat aku sedang menunggang 
unta milik kami yang sudah sangat lemah 
hampir tidak sanggup berjalan. Beliau 
bertanya kepadaku, "Mengapa untamu?" 
Aku menjawab, "Kelelahan." Dabir berkata, 
"Rasulullah ^ pun berbalik ke belakang lalu 
menuntun unta itu dan mendoakannya." 
Beliau terus saja berada di dekat unta hingga 
unta itu berjalan mendahului, lalu beliau 
bertanya kepadaku, "Bagaimana untamu 
sekarang?" Aku menjawab, "Baik, ia telah 
mendapatkan berkah Anda." Beliau berkata, 
"Apa kamu mau menjualnya kepadaku?" Aku 
malu, karena tidak ada lagi unta yang kami 
miliki selain itu. Aku pun menjawab, "Ya." 
Beliau berkata, "Juailah untamu kepadaku." 

Aku pun menjual unta itu kepada beliau 
dengan ketentuan aku tetap boleh 
menungganginya sampai di Madinah. Aku 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini pengantin 
baru." Lalu aku meminta izin kepada beliau 
untuk berangkat lebih dulu ke Madinah, 
dan beliau pun mengizinkanku. Lalu aku 
mendahului orang-orang menuju Madinah 


619 



hingga ketika sudah sampai di Madinah aku 
menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) lalu 
dia bertanya kepadaku tentang untaku maka 
aku beritahu apa yang sudah aku lakukan 
dengan unta tersebut dan dia mencelaku. 

3abir berkata, "Ketika aku mohon diri kepada 
Rasulullah^, beliau berkata kepadaku, 'Kamu 
menikahi seorang gadis atau janda?' Aku 
jawab, 'Aku menikahi seorang janda.' Beliau 
berkata, 'Mengapa kamu tidak menikahi 
gadis sehingga kau dan dia bisa saiing 
bercengkerama.' Aku menjawab, "Wahai 
Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia 
atau mati syahid dan aku memiliki saudara- 
saudari yang masih kecil-kecil. Aku khawatir, 
bila aku menikahi gadis yang sebaya dengan 
mereka, ia tidak dapat membimbing mereka 
dan tidak dapat bersikap tegas terhadap 
mereka. Oleh karena itu, aku menikahi 
seorang janda agar ia dapat bersikap tegas 
dan membimbing mereka.'" 

3abir berkata, "Sesampai Rasulullah 
di Madinah, aku segera menemui beliau 
membawa unta tersebut. Beliau lantas 
memberiku uang harga unta tersebut, tapi 
beliau juga mengembalikan unta tersebut 
kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Meminta izin kepada imam (113)) 

Penjelasan 

& jc. tftj : Unta yang digunakan untuk 
mengambil air, disebut nadhih karena 
memercikkan air kala diberi air minum. 

: Letih dan tidak mampu melakukan 
sesuatu. 

V* 6 3^ jp : Persendian-persendian tulang 

punggung, maksudnya dengan syarat aku 
menunggangi unta tersebut. 

(pengantin) : Muzakkar dan mu’annats 
kata ini sama. 


HADITS KE-1031 


:J\S -VYN 

&£ g&k S* 6 ^' 

ijA+i y\ \j\ja { Ad Lb y 

3j <])i &x£\ fj3 Ql lei'll 

didjjj *0i 

(fj juJI X£- i_Aj % ^ ^ oa : j 4»^>-l) 


3abir bin Abdullah berkata, "Nabi 
membeli seekor unta dariku seharga dua waq 
dan satu dirham atau seharga dua dirham. 
Ketika tiba di Shirar 2 beliau memerintahkan 
agar menyembelih seekor sapi, lalu mereka 
pun menikmatinya. Ketika sudah tiba di 
Madinah, beliau memerintahkan aku agar 
masuk ke dalam masjid, maka aku shalat dua 
rakaat lalu beliau memberikan uang harga 
unta kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Ketika 
makanan dihidangkan (199)) 

Penjelasan 

: Sebuah tempat di bilangan Madinah 
sejauh tiga mil di sebelah timur. 


MEMBAYAR UTANG DENGAN HARTA 
YANG LEBIH BAIK 

HADITS KE-1032 

5? <£1* &\ s&i -J\ ^ -vr? 

<£1*5 ;u>i& &\ & $ 

•1- - i., >>.+ • i 

aJlc- 4JJI { ya AJJl Jj-jj Jib aj 


2 Sebuah daerah 3 km arah timur kota Madinah 


620 



: JI3 p te jil Sis <yiS Ifbj 

jiiiSi sin u iijiil jL jj, iL gficf 

.4 ' - • ? « s,? s.,s*? U S* ? • 

|»Smw>I £yA jlJ :JU3 AmU ^ 

Sl&l 

»Lhi (j iJtS^tl osL "\ i— >bS* l" :j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki datang menemui Nabi 3g untuk 
menagih utang pada Nabi dengan keras 
hingga membuat para shahabat marah. 
Rasulullah |j§ pun bersabda, "Biarkanlah 
ia, karena orang yang punya hak itu bebas 
berbicara." Kemudian beliau berkata, 
"Berikanlah kepadanya seekor anak unta ." 
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidak 
ada kecuali yang umurnya lebih tua." Beliau 
bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena 
orang yang terbaik di antara kalian ialah 
yang paling baik dalam membayar utang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perwakilan" (40), Bab: 
Perwakilan dalam melunasi utang (6)) 

Penjelasan 

: Meminta untuk membayar hutang, 
hutangnya berupa unta dengan usia tertentu, 
lalu para sahabat bermaksud menyakiti orang 
tersebut dengan kata-kata atau tindakan, 
namun mereka urung melakukan hal itu 
demi berlaku sopan terhadap Nabi 

jit : Kekuatan untuk menagih 

dan kekuatan alasan, namun kekuatan ini 
hanya boleh digunakan terhadap orang 
yang menunda-nunda pembayaran hutang 
padahal mampu, atau orang yang berlaku 
tidak baik, itupun harus dilakukan dengan 
menjaga etika yang disyariatkan. 


GADAI 


HADITS K.E-1033 

o' -vrr 

(Ji 0 £ '■*'*'* l jjuj aJ lc- 4 A 3 i 


• s • llH « l"l 

-UAjj tji-l 

<Ull *t yw M Jl V— >ViS” Vi :j *^-^>-1) 

( t*Wiii,i lj | i l cit 


Aisyah 33 meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah membeli makanan dari orang Yahudi 
dengan pembayaran bertempo, dan beliau 
memberinya jaminan (gadai) baju besi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli Nabi % dengan cara kredit (14)) 


SALAM (SALAF) ATAU PINJAMAN 


*» i ^ i * 


HADITS KE-1034 

»• 


: j\5 <Udl (jjfJ ctf • 

,Lij fLj gz &\ }4 


£ JOB eSiVSg pju oi^ 

Ojjj 05* 

(fjLu, ojj <3 pi— It «_A, t i pl— It v-AsS” ro :,3 *j»^') 


Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Rasulullah 
tiba di Madinah, mereka (penduduk 
Madinah) mempraktikkan jual beli buah- 
buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar 
di muka dan barangnya diterima setelah 
dua atau tiga tahun kemudian. Maka beliau 
bersabda, 'Siapa yang mempraktikkan salaf 
dalam jual beli buah-buahan hendaklah 


621 



dilakukannya dengan takaran, timbangan, 
dan waktu yang jelas.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyerahan" (35), Bab: 
Penyerahan barang dengan takaran yang 
diketahui (2)) 


LARANGAN BERSUMPAH DA LAM jUAL 
BELI 


HAD ITS KE-1035 

:JU «ajl& au! ql -vro 


jfcj 4J! ' * 

aaaJo 

LJl <il V L n rt :j gijUJI 4^>t) 

JuS JS” t— ^ M <Ullj oliJuall 


Abu Hurairah «z berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 

'Sumpah itu melariskan dagangan, tapi 
menghilangkan berkah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap 
orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu 
berbuat dosa (26)) 

- Penjelasan 

: Sumpah palsu. 

Jilli : Dari kata nafaqal bai' artinya 
perdagangan laris, kebalikan dari kasad yang 
artinya merugi. 

: Barang dan apapun yang 

diperdagangkan. 

hiCS : melenyapkan. 


SYUF’AH 


HADITS KE-1036 

aui c&j aui # jjW- doo*. -vn 
cJ»3j till tjLLib \i Ji* ilLiJla 

£& 5b jjftl ci>j 

jJ L* j ixiiJI vjL \ vjU^ - n :j <9-^»t) 

(*< a* aJ-1 cjuj lili p.,..at 


Jabir bin Abdullah ® berkata, "Rasulullah 
menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta 
yang belum dibagi. Namun, bila batasan 
telah ditentukan dan jalan yang dipisah, 
maka tidak ada lagi hak syuf'ah. 3 * 5 

(HR. Bukhari, Kitab: Syuf'ah" (36), Bab: 
Syuf'ah itu pada sesuatu yang belum dibagi, 
jika batas-batas telah ada maka tidak ada 
lagi syufah (1)) 


Penjelasan 

iiilll : Dari kata syafa'tu asy-syai’a artinya aku 
menyatukan sesuatu dengan sesuatu yang 
lain, maksudnya menyatukan bagian dengan 
bagian lain. Menurut istilah syariat, syufah 
adalah hak kepemilikan bersifat memaksa 
yang dimiliki sekutu lama terhadap sekutu 
barn terkait benda yang dimiliki dengan 
imbalan. Pemberlakuan syufah disepakati 
ulama. 

^ : Maksudnya untuk segala sesuatu yang 

bisa dibagi. ijli-l : Jamak hadd, maksudnya 
di sini adalah barang-barang milik yang 
dibedakan setelah dibagi. Makna asal hadd 


3 Contoh, dua orang bersekutu (patungan) membeli tanah, 
kemudian salah satu menjual bagiannya pada orang lain. 

Maka, sekutu lebih berhak membeli tanah itu daripada orang 
lain dan menggabungkan tanah bagian sekutunya pada 
tanah bagiannya. Dengan catatan, tanah tersebut belum 

ditentukan batas kepemilikannya dan belum dibagi— edt, 


622 



adalah mencegah, maksudnya membatasi 
sesuatu agar tidak ada yang keluar darinya 
dan mencegah sesuatu yang lain masuk ke 
dalamnya. 

: Sudah dijelaskan jalan-jalannya. 

Jiii '% : Tidak ada celah bagi syufah setelah 
hak-hak dibedakan melalui pembagian. 


Penjelasan 

Ulc : Yaitu tentang perkataan tersebut. 

■ Yaitu perkataan tersebut. 

ci? : Yaitu aku akan berkata kencang 
di tengah-tengah kalian, dan aku akan 
menyakiti kalian dengan celaan, seperti 
halnya seseorang dipukul tepat di pundaknya 
agar sadar dari kelalaian. 


MENANCAPKAN KAYU DI TEMBOK 
TETANGGA 

HADITS KE-1037 


HARAM MENZALIMI DAN MERAMPAS 
TANAH ORANG 


,J Si &\ c$ej VJ& -J\ dJoi. -vrv 

"* **«■* 

gi H :jV 5 fLj A&. &1 & 4*1 


*jij* li. o' 




S« d Sk!^ ^!3 fM5' 4^ 


Jjl .jU- jt>- N ujU C* r^JlkU 

( yU*. j < 


Abu Hurairah m meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Danganlah seseorang melarang 
tetangganya menancapkan kayunya (untuk 
suatu keperluan) ke dinding rumahnya." 

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa 
kalian terlihat seakan menolak ketentuan 
hukum ini. Demi Allah, kalau sampai itu terjadi, 
aku benar-benar akan melempar kayu-kayu 
itu ke pundak kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-kezaliman" 
(46), Bab: Tidak dilarang seseorang 

yang menancapkan kayo pada dinding 
tetangganya (20)) 


HADITS K.E-1038 

0? rb*- 1 ~ vrA 

p *» *» + + ^ 

* - S'! I •*?? S' • ,i{ <'"i! *?( 

<UaATul All <x AS-m^U- All 

\4to- Sf jaajI Ul : jL*-» jul 41 
^ &1 & 4&1 J 4 S 3 cJu-J i+i? &A 

2j* di ofejft S* & ^ ^ 

fji ^ 

(u6^»jl 


Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail a® 
meriwayatkan bahwa ia pernah bertengkar 
dengan Arwa (binti Unais) dalam perkara 
kepemilikan tanah. Arwa menuduh 
bahwa Sa'id mengurangi haknya dan 
memberikannya kepada Marwan. Maka 
Sa'id berkata, "Apa (patut) aku mengambil 
haknya? Sungguh, aku bersaksi bahwa aku 
benar-benar telah mendengar Rasulullah 
bersabda: 

'Siapa yang mengambil tanah secara aniaya 
sejengkal saja, maka pada hari kiamat ia 
akan dikalungi tanah dari tujuh bumi.'" 


623 



(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Penjelasan tujuh lapis bumi (2)) 

Penjelasan 

: Menjadi seperti kalung di lehernya. 
Sa’id membiarkan haknya untuk Arwa 
dan mendoakan keburukan kepadanya, ia 
mengucapkan, “Ya Allah! Jika dia berdusta, 
maka butakan penglihatannya, dan jadikan 
kuburannya di tanahnya sendiri.” Allah 
menerima doa Sa'id, Arwa menjadi buta, 
suatu ketika ia melewati sumur di tanah 
tersebut lalu ia jatuh ke dalamnya, dan sumur 
itu menjadi kuburan baginya. 


HAD1TS KE-1039 


i >?? - t • ** s , 

Cub 4j| «uJU» JC. Ajtulfr CuOjv 

U G :cJUl gulll Jjjj 

aXu 56 c£a liL- 
04 ^ biM &&& ■■$&> 

(«J-b jjt t-A* Vf t"\ : j (jjliJI 

Cr* 


Abu Salamah m meriwayatkan bahwa 
ia pernah bertengkar dengan seseorang 
(perihal sengketa tanah), lalu ia ceritakan 
hal itu kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, 
"Wahai Abu Salamah, jangan sampai 
(engkau mengambil atau tidak memberikan 
sejengkal) tanah (kepada pemiliknya). 
Karena, Nabi ^ pemah bersabda: 

'Barang siapa mengambil tanah sejengkal 
saja secara zalim, nanti ia akan dikalungi 
tanah dari tujuh bumi.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-kezaliman" 
(46), Bab: Berbuat kezaliman pada tanah 
(13)) 

Penjelasan 

j 4 ils : Seukuran satu jengkal. 


LEBAR JALAN UMUM JIKA ADA 
PERSELISIHAN 

HADITS KE-1040 

- s . «• • .* ? * * „ 

:Jb a jiju CoUj- -Vf 

* *■«** 

ZLl* < bj t*g)\ 

j lyUti-l lij cjU SjJlMI (jlsT tl : j (JjliwJI A^it) 

(.UlIjoUI 


Abu Hurairah as berkata, "Nabi ^ 
menetapkan, jika kalian berselisih tentang 
jalan maka (ketentuannya) tujuh hasta. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-kezaliman " 
(46), Bab: Perselisihan pada ukuran jalan (29)) 

Penjelasan--- 

Ijjilio : Mereka saling bertikai. 

: Ukuran jalan umum dijadikan 
berukuran tujuh hasta, setelah itu masing- 
masing sekutu diberi bagian tanah sebatas 
untuk dimanfaatkan dan tidak merugikan 
sekutu lain. 


624 



BAB 25 

FARA’IDH (WARISAN) 


MEMBERIKAN BAGIAN KEPADA 
PEMILIKNYA 


HADITS KE-1041 


. 5 ^ I. J • 


* 1 ' I ** * * , i • «<* | «• ' * . / 

<u)l C$?j w 




i^Ui : j\i jLj ^ &i 5411 

JjU v--*\j c L-illS** A# 


Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi $g, 
yang bersabda: 

"Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang 
telah ditetapkan) kepada yang berhak. 
Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki 
yang paling dekat (nasabnya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perwarisan" (85), Bab: 
Warisan untuk anak dari bapak dan ibunya 
(5)) 


Penjelasan 

Ja i\yA\ : Jamak faridah, fa’ilah bermakna 
mafulah Faraidh adalah bagian-bagian yang 
sudah ditentukan dalam kitab Allah, yaitu; 
separuh, seperempat, seperdelapan, dua 
pertiga, sepertiga, dan seperenam. 

: Yang berhak mendapatkan bagian- 
bagian tersebut berdasarkan nash Al-Qur’an, 


yaitu wajibkan bagian-bagian tertentu itu 
kepada yang berhak dan putuskan untuk 
mereka. Kata-kata ini diungkapkan dengan 
tingkat kefasihan tertinggi dan tujuan- 
tujuan balaghah yang paling Iuhur dengan 
menggunakan majaz, karena maknanya 
adalah berikan bagian-bagian itu kepada 
yang berhak. 

Jn j Lj : Untuk lelaki yang paling dekat 

nasabnya dengan si mayit, bukan yang jauh. 
Sifat jfS disebut untuk penegasan. 


WARISAN KALALAH 


HADITS KE-1042 


. „ i . • - • ... > » + 

<uil <j£»j 4jil XfP jV £»■ -Vlf 
4JJI ^0 JlSlS L o'jA :J\1 

«oau uij jJfj && fLj 

ifLj & &\ £4)1 U>j» gki 

4JJI lill (CJiill t^p ag-jf&j CJa jlj 

Q (JLS* A)i\ Jj~*j \j :cJLai jjuj *uL& 

J 5, f 2 sJ u 

Oi^JI AjI cJjj 


625 



(aJ^. oiUft I _Aj « ^11 Vo :j 


3abir bin Abdullah m berkata, "Aku pernah 
sakit, lalu Nabi jg dan Abu Bakar datang 
menjengukku dengan berjalan kaki. Ketika 
beliau menemuiku, aku sedang pingsan. 
Beliau kemudian berwudhu dan memercikkan 
sisa air wudhu kepadaku. Aku pun tersadar, 
dan ternyata Nabi gg ada di depanku. Aku 
lantas bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa 
yang dapat kuperbuat dengan hartaku, 
bagaimana aku membaginya?' Beliau belum 
menjawab apa-apa, hingga turun ayat 
tentang harta warisan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyakit" (75), Bab: 
Menjenguk orang yang pingsan (5)) 

Penjelasan 

: Air yang digunakan untuk wudhu. 


AYAT YANG TERAKHIR KALI TURUN 
IALAH TENTANG KALALAH 

HADITS KE-1043 

ja11 — Vif 





Bara' m berkata, "Surat yang terakhir kali 
turunadalahBara'ah(At-Taubah),sedangkan 
ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: 
'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah).' (An Nisa: 1 76)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir Surah an-Nisa' " 
(65), Bab: Mereka meminta fatwa kepadamu 
(tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 


memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." 
(27)) 


HARTA YANG DITINGGALKAN ORANG 
MATI UNTUK AHLI WARISNYA 

HADITS KE-1044 

5? ■> o - ii , , . .» •„> t * • <. 

jl S lioJO- -\*ll 

•t * ^ " 

jjj 5^ *3* 

OjJ 21y JA ‘^JjJl ^JlC- 

Ajj S\Sj oaj 2)jJ *!f ill SUJ 

£5 uli jp J JV5 

^ cfe jiu jjf Ul :jvl <ulft 

$3 ^ & dy & 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
pernah ada orang mati yang meninggalkan 
utang dibawa kepada Rasulullah Beliau 
pun bertanya, "Apakah dia meninggalkan 
harta untuk membayar utangnya?" Bila 
ternyata jenazah tersebut meninggalkan 
harta untuk melunasi utangnya, beliau mau 
menyalatinya. ]ika tidak, beliau berkata 
kepada kaum muslimin, "Shalatilah saudara 
kalian ini!" 

Ketika Allah membukakan banyak 
kemenangan di berbagai negeri, beliau 
bersabda, "Aku lebih berhak (mengurus 
urusan) orang-orang beriman daripada diri 
mereka sendiri, maka siapa yang meninggal 
dunia dari kalangan kaum mukminin lalu 
meninggalkan utang, akulah yang wajib 


626 



membayarnya dan siapa yang meninggalkan 
harta maka harta itu untuk ahli warisnya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tanggungan" (39), Bab: 
Utang (5)) 


— Penjelasan 

: Ukuran lebih di atas biaya pengurusan 
jenazah. 

Mj : Sesuatu yang digunakan untuk melunasi 
hutang si mayit. Dari hadits ini disimpulkan 
dorongan untuk melunasi hutang saat masih 
hidup atau berusaha untuk terbebas dari 
hutang. Andai urusan hutang tidak berat, 
tentu Nabi % membiarkan saja orang-orang 
yang punya hutang. 




BAB 26 
HIBAH 


MAKRUH MEMBELI KEMBALI 
SESUATU YANG TELAH 
DISEDEKAHKAN 


HADITS KE-1045 

cJ> :J15 <AJLC> <U)1 -VI® 

*■* • .'ll ^ | f ? i | , • «** • ^ 

tftaCLC’ <4Ail ^ u£j^ Jp 

• . >>• + >?? * it? •? > •„?? 

i { jOP^ 4jua j <Ol tOjXJjl Jl COjtt 

S :jOl 4^ &l CJLJ 

tjjiJjj lUc- ' jlj (ib Sx tf ^ Vj ‘ i/-i5 

4iJ J aiUJI? «IjL2> £ j&A 0j3 

(cjju« Ja <-»l> o* :»K^H tjbS” tl : j (jljUJI <3?jaX) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Zakaf" (24), Bab: 
Membeli sedekah" (59)) 

- Penjelasan - - 

j-y j& oi? : Aku membawa seseorang di atas 
kuda, yaitu aku menjadikan kuda milikku 
sebagai tunggangan bagi mujahid yang tidak 
memiliki tunggangan, memberikan kuda itu 
padanya. 

lx* o& iil iELib : Tidak mengurus kuda 
tersebut, tidak diberi makan dan minum, 
dilepaskan mengembala sendiri hingga 
menjadi kuda yang hampir mati. 

dbSii ti & % : Jangan menarik kembali 
sedekah yang telah kau berikan melalui 
pembeiian atau yang lain. 


Umar bin Khatthab m mengisahkan, "Aku 
pernah memberi (seseorang) kuda untuk 
berperang di jalan Allah, tapi orang itu 
malah menyia-nyiakannya. Aku pun berniat 
membelinya kembali dan aku kira dia akan 
menjualnya dengan harga murah. Aku pun 
menanyakan hal ini kepada Nabi jg, maka 
beliau bersabda: 

'Jangan kamu beli dan jangan kamu ambil 
kembali sedekah yang telah kamu berikan. 
Sekalipun orang itu menjualnya kepadamu 
dengan harga satu dirham. Karena, orang 
yang mengambil kembali sedekahnya seperti 
orang yang menjilat kembali ludahnya.'" 


HADITS KE-1046 

& 5' ^ ■*** -vn 

c4&l Qjfji* Jp yud-l 

g* &\ £i\ ijLj jUl y Sl;6 

(Jll3 JU? Juu ij Aj lI u j : JU3 

JSliAl t— >L ol 


629 



Umar bin Khatthab m meriwayatkan bahwa 
ia menyedekahkan kuda di jalan Allah, 
kemudian ia mendapati kuda itu dijual. la pun 
ingin membelinya kembali, tapi ia bertanya 
terlebih dahulu kepada Rasulullah jg|. Beliau 
pun bersabda: 

"Dangan kamu beli dan jangan kamu ambil 
kembali sedekahmu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" ( 56), Bab: Imbalan 
dan beban di jalan Allah (119)) 


HARAM MENARIK KEMBALI SEDEKAH 
DAN HIBAH, KECUALI YANG 
DIBERIKAN KEPADA ANAK 


HAD ITS KE-1047 


:J15 4Ul j* Ufc jjI — VIY 

idi sfLj *3* ih ^ji jiS 

j*yJi o> vV '*■ : M , l # ' : J 4 ^»-i) 


Ibnu Abbas W berkata, "Nabi bersabda: 

'Orang yang meminta kembali hibahnya 
seperti anjing yang muntah lalu menelan 
kembali muntahannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemberian" (51), Bab: 
Pemberian suami kepada istrinya dan 
pemberian istri kepada suaminya (14)) 


MAKRUH MENGUTAMAKAN 
SEBAGIAN ANAK DALAM HIBAH 

HADITS KE-1048 


lil (V jlocJl -VIA 

00 *" 0 

cii & &\ & ill gpj 


:jV5 A& cii 3# JS1 :Jul .CS£ lli 

A^jli :JV5 A 

(jJjJJ tjll ulj \f i AiS" o\ ^>^>1) 


Nu'man bin Basyir as meriwayatkan bahwa 
ayahnya datang membawanya menemui 
Rasulullah #§ lalu berkata, "Aku telah 
memberi anakku ini seorang budak." Beliau 
bertanya, "Apa semua anakmu kamu beri 
budak semisal?" la menjawab, "Tidak." 
Beliau bersabda, "Kalau begitu, lebih baik 
kamu tarik kembali (budak itu)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemberian" (51), Bab: 
Pemberian seorang anak (12)) 


HADITS KE-1049 


ioai -VIA 


& O' - "' 

Jjijl Jfr jAj JJ jU*yl 

-» • i' * " • S • S s i " ? *,«—•? -i • £— 

CmJ CJU3 <4<kfe £)l ££Ua£’l :Jjju 

*bi 4 i 5 ji. S JU-53 

abi 4 A 3 \ j#3 jfc 

• C-*" • *1 • I f. S* 

:JU3 

: jv 3 4 ii u; 21^1 61 

i^ll J15 S : jll iSi js* jSC, 

A^kft y : jll jo gLeJ 


Amir s& berkata, "Aku mendengar Nu'man 
bin Basyir berkata di atas mimbar, 'Ayahku 
memberiku sebuah hadiah.' Amrah binti 
Rawahah pun berkata, 'Aku tidak rela sampai 
kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah 
Maka ayahku menemui Rasulullah gjj 


630 



dan berkata, 'Aku memberi anakku yang 
berasal dan Amrah binti Rawahah sebuah 
hadiah, namun ia memerintahkanku untuk 
mempersaksikannya kepada Anda, wahai 
Rasulullah.' 

Beliau bertanya, 'Apa semua anakmu kamu 
beri hadiah seperti ini?' la menjawab, 'Tidak.' 
Beliau bersabda, 'Bertakwalah kalian kepada 
Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak 
kalian.' Nu'man berkata, 'Maka dia kembali 
dan mengambil kembali pemberiannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Mendatangkan saksipada pemberian (13)) 


AL-’UMRA (PERAWATAN BANGUNAN 
SELAMA HIDUP) 


tersebut kembali lagi kepadaku. Seperti 
itulah yang mereka lakukan pada masa 
Jahiliyah. Islam membatalkan praktek ini 
dan memberitahukan kepada mereka, siapa 
menyerahkan sesuatu kepada orang lain 
selama hidupnya, barang tersebut menjadi 
milik para ahli waris si penerima setelah ia 
meninggal dunia. 


HADITS KE-1051 

t . Jk • \ I ,* . 


«U£> 4jJl lio.X9- -V0\ 

: JV5 Ut 4A)I 

i£ J^i\ j Jji U <_j\j TV i_A zS o\ :j 


HADITS K.E-1050 


:J13 «Ud 4JJI (cfcj jAi? do^ -\*6* 
A pSiJ *uic- 4ll 

(^ 1 ,11) j J*j U olj rr ® \ ^^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
sJg yang bersabda, "'Umra (perawatan 
dan penjagaan) adalah hibah yang 
diperbolehkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Umra dan Ruqba (32)) 


Dabir m berkata, "Nabi jg menetapkan 
bahwa 'umra 1 (perawatan dan penjagaan 
bangunan) adalah milik orang yang diberi 
hibah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Umra dan Ruqba (32)) 

Penjelasan 

^ l£. artinya aku memberikan 

rumah itu kepadanya untuk ia huni selama 
ia masih hidup, setelah ia meninggal, rumah 

1 'Umra adalah seseorang berkata kepada orang lain, 'Aku 
berikan rumah ini secara umra kepadamu.' Artinya, 
kamu boleh menempatinya seumur hidup. Bila kamu 
meninggal, maka rumah itu menjadi milikku lagi. Hal ini 
biasa ailakukan di masa jahiliyah. 

Nabi menyalahkan praktik umra semacam ini dan 
memberitahukan bahwa orang yang di masa hidupnya 
diberi umra maka sepeninggalnya pemberian itu menjadi 
hak ahli warisnya. 


Penjelasan 

ijiU- : Untuk penerima pemberian 

seumur hidup dan untuk para ahli waris 
sepeninggalnya, si pemberi tidak lagi 
memiliki hak atas barang yang ia berikan. 


631 




BAB 27 
WASIAT 


HADITS KE-1052 

* ^ ^ ^ j,** ^ • i l4 • «*’ > • «* 

4JJ1 4JJl •UX' vlo -\*0f 

* ^ 

i *" I #» *» I «« *'' - *1" ^ >i J ^ #» i | ^ I i ^ i | 

La :jl3 <|»Juiij aJl^ 4^)1 4JJI i)t 

6*5 is?ji ^ 

>-• >>Z „„ 

sJUL& 4j j&j* AJU+gjj 

(\jLi>j]l i_>U \ cUL^jll i_>b^' so :^j lSjU^JI <*-^*-l) 


Abdullah bin Umar $3 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gj bersabda: 

"Tidak dibenarkan seorang muslim yang 
mempunyai suatu wasiat melewatkan dua 
malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: Wasiat 

(D) 


— - - Penjelasan 

U : Maksudnya adalah (Bukan/Tidak). 

gjSJJ c-l" : Maful kata <LLz dibuang, 
perkiraannya £»T \g\l atau l^fejS. 

: Saat tidur, wasiatnya harus sudah 
tertulis di dekatnya. 


MEWASIATKAN SEPERTIGA HARTA 


HADITS KE-1053 


» i • , * » , 

* • -vo r 


tils. 

fLj fin 

& \ *C£ grj £ri 6^* 

5 ^i ^ % «gis j* 4 ^ 

>1ju iclil S : jvl $s Jisi 

&T jtSjf <1&\j «1&\ s p S :jui 
(Lij2 sf ;£fef e£jj jl s of ^ f l 

..'•dz'.-: c •'.* •t n?i^ - ,sti ■: • * '•2'" -\\- 
^CuJ AjUJ JiJL) Jj (ib|3 OjAOO <u\b 

OliJ : jtf yUi? i« «jki jill jjij U asiiS 
4-jS 4J 6i5j| s Vl 5U£ J23 lM jJ 

f gi! Olj Ji J5& ol <4&3 fi 

jail lib 


*•, ft, „ "T . i s* f s ^s tf^ 

#1 J*-» j«>Ul Jp 

i^Sti oU 


633 



(Jj ljU TV a : j ^SjLkJl 

(*Jj> Jju* jJ L j 4aJlC> 

Sa'ad bin Abu Waqqash ^ mengisahkan, 
"Rasulullah jg mengunjungiku pada hari Haji 
Wada' saat sakitku sudah sangat parah, lalu 
aku berkata, 'Sakitku sudah sangat parah dan 
aku memiliki banyak harta padahal pewarisku 
hanya seorang anak perempuan. Bolehkah 
aku menyedekahkan dua pertiga hartaku?' 
Beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Aku katakan 
lagi, 'Bagaimana kalau setengahnya?' Beliau 
menjawab, 'Tidak boleh.' 

Kemudian beliau melanjutkan, 'Sepertiga 
dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. 
Sungguh, lebih baik kamu meninggalkan 
ahli warismu dalam keadaan berkecukupan 
(kaya) daripada kamu meninggalkan mereka 
serba kekurangan sehingga mereka nantinya 
meminta-minta kepada orang. Dan tidaklah 
kamu memberi sebuah nafkah yang kamu 
niatkan hanya mencari rida Allah kecuaii 
kamu pasti diberi balasan pahala atasnya, 
bahkan sesuap makanan yang kamu 
masukkan ke dalam mulut istrimu sekali pun.' 

Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
aku diberi umur panjang setelah shahabat- 
sahabatku?' Beliau berkata, 'Tidaklah sekali- 
kali engkau diberi umur panjang lalu kamu 
beramal shalih melainkan derajat dan 
kemuliaanmu akan bertambah. Dan semoga 
kamu diberi umur panjang sehingga orang- 
orang dapat mengambil manfaat darimu 
(muslimin) dan mungkin dapat mendatangkan 
madharat bagi kaum yang lain (musyrikin). 
Ya Allah, sempurnakanlah pahala hijrah 
shahabat-sahabatku dan janganlah Engkau 
kembalikan mereka ke belakang (murtad).' 
Namun, Sa'ad bin Khaulah membuat 
Rasulullah 3 ^ bersedih, karena ia akhirnya 
meninggal dunia di Mekah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Duka 
cita terhadap kematian Sa'ad bin Khaulah (37)) 

Penjelasan 

jJju : Separuh. 

jjj : Engkau meninggalkan. 

tile : Fakir. 

JiADl : Meminta sedekah dari tangan 

orang atau meminta dengan menjulurkan 
tangan pada orang-orang. 

Jill :Zat Allah. 

vjU-l : Aku tertinggal di Makkah setelah 
sahabat-sahabatku pergi bersamamu. 

j 3 £ o' illiJ p • Mungkin saja umurmu 
panjang, atau kau tidak akan meninggal 
dunia di Makkah. Ini termasuk sal ah satu 
pemberitaan gaib yang disampaikan Nabi 
3^, karena Sa’ad bin Abi Waqqash berumur 
panjang hingga menaklukan Irak. 

: Hinggabanyakkaummuslimin 
mendapatkan manfaat karenamu berupa 
negeri-negeri kesyirikan yang Allah taklukkan 
melalui kedua tanganmu, dan didapatkan 
kaum muslimin sebagai rampasan-rampasan 
perang. 

: Kaum-kaum lainnya tertimpa 
bahaya karenamu, mereka adalah orang- 
orang musyrik yang tewas di tanganmu dan 
pasukanmu. 

jA ^Jl : Dari kata imdha' artinya 
melaksanakan, maksudnya teruskanlah. 

: Hijrah mereka dari Makkah ke Madinah. 

Jc. S3 : Dengan meninggalkan 
hijrah dan keistiqamahan, sehingga harapan 
mereka sia-sia belaka. 

JLStil : Orang yang pada dirinya terlihat jejak- 
jejak kemiskinan. 

oli 6 ^ : Yaitu karena ia mati di bumi 
dimana ia telah berhijrah bumi itu. 


634 



HADITS KE-1054 


jjl ^$1 jkfr JJ :J \3 .vl -V©i 

:JV5 <fLj Al j* 4)1 JjJuJ & fgjl 

S3?jf5s?itt5«Silh 

(viJjJlj Wjl 1 <_>U V oo :j 


Ibnu Abbas 88 berkata, "Sekiranya orang- 
orang mau mengurangi (sepertiga) hingga 
(menjadi) seperempat (tentu lebih baik), 
karena Rasulullah jSg bersabda: 'Sepertiga, 
dan sepertiga itu banyak atau besar/ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Berwasiat dengan sepertiga harta (3)) 

Penjelasan - - - - 

J>k '} : Andai mereka mengurangi dari 
sepertiga menjadi seperempat dalam wasiat, 
tentu lebih baik. 


PAHALA SEDEKAH SAMPAI KE MAYIT 


HADITS KE-1055 

^)1 (4^ Alll ~VG0 


ci&l J\ b\ :fJuj *5* iill jlS 

<?• f V: . ss -s • s '* x if > tr 

I4) J43 tC-JJuaj C--Jls=u jl \4iblj 4.*. a > 

• -T -J.S . j iS -s • . 
jteU :Jl 3 < i<« S . (jj 

(ts«Jt sL»uili oy <_»U <_^b5' rr 


Aisyah q® meriwayatkan bahwa seorang 
laki-laki berkata kepada Nabi jg, "Ibuku 
meninggal dunia secara tiba-tiba. Aku kira 
seandainya ia sempat berbicara ia tentu 
akan bersedekah. Apa ia akan memperoleh 


pahala jika aku bersedekah untuknya?" 
Beliau menjawab, "Ya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Mati 
mendadak (95)) 


Penjelasan--- 

: Mati. 

&U : Seketika. 

tills : Rafa’ sebagai pengganti fa’il, nashab 
sebagai maf ul kedua dengan menggugurkan 
huruf jar . 1 Ma'ful pertama disembunyikan, 
ia menempati posisi fa’il, atau kata 
mengandung makna clU sehingga kata oiiiil 
menjadi maf ul kedua dengan menggugurkan 
huruf jar, atau nashab sebagai tamyiz. 


WAKAF 


HADITS KE-1056 
m * 

oUxil 

, *' • - , 
4JJ1 u : JliS <1^3 *JUy A^lX' 4 JJ 1 

is 4^1 ,L3 iSji 

^ • • 

1 J15 m3 

C l J ^ a ^ j s ^ ^ j w 1 *■' ^ ^ ^ 1 "T 4 j 

i <Oi j*£. 14J JJuaiS :Jld 14J CJJUA)j 

l'*-U •• l' i ' Si' ' ' II- i)'-’ 

£ i I4J o-wajj 


4)' Jaw £jj (ij 

O' (>* jf ^ 

{ ll ^ ? *»!•#•' «» * • *1 3 H ^ ♦ 

1W jiA :JU9 ^ 

* - - - 


635 



Ibnu Umar Sfg meriwayatkan bahwa Umar 
bin Khatthab mendapatkan bagian tanah 
perkebunan di Khaibar, lalu ia datang 
menemui Nabi dan meminta saran 
mengenai bagian tersebut. la berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian 
tanah perkebunan di Khaibar, dan saya 
belum pernah mendapatkan harta yang 
sangat berharga seperti kebun ini, lantas 
apa saran Anda mengenai kebun ini?" Beliau 
menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah 
pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." 

Ibnu Umar berkata, "Umar pun 
menyedekahkannya; ia tidak dijual, tidak 
diwariskan, dan tidak dihibahkan. Umar 
menyedekahkan (hasilnya) kepada orang- 
orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan 
budak, dana perjuangan di jalan Allah, 
untuk ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. 
la juga membolehkan orang yang mengurus 
kebun tersebut untuk memakan dan memberi 
makan hasil tanamannya dengan cara yang 
baik dan tidak menyimpannya (untuk dimiliki 
sendiri)." 

Perawi berkata, "Saya menyampaikan 
hadits ini kepada Ibnu Sirin, ketika sampai 
pada kata, 'Dan tidak menyimpannya', ia 
mengatakan, 'Dan tidak mengumpulkannya 
(untuk diri sendiri)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kesepakatan (syarat)" 
(54), Bab: Syarat-syarat wakaf( 19)) 

Penjelasan 

S^.ls-13 : Meminta pendapatnya. 
jLiii : Paling baik. 

: Kamu sedekahkan. 

: Kerabat. 

: Memerdekakan budak, mereka adalah 
budak-budak mukatib, dengan memberi 
mereka sebagian dari wakaf untuk membayar 
biaya kemerdekaan mereka. 


&\ jLi : Orang yang kehabisan bekal 
saat menjalankan ibadah haji ataupun saat 
berperang. 

jllJl gjl : Orang yang memiliki harta di suatu 
negeri namun ia tidak bisa datang ke sana, 
dan dia miskin. 

: Yaitu seukuran seperempat wakaf 
dengan cara yang patut. 

Jpi : J JL. : seseorang menjadi 
memiliki harta. 

Sli JsEijjc. : yaitu bukan menumpuk-numpuk 
harta. 


TIDAK BERWASIAT JIKA 
TIDAK PUNYA SESUATU YANG 
DIWASIATKAN 

HADITS KE-T057 


c * \ • - c , ? f • A. • . } • „ 

0JJ9 tjji -U£. 

jjl <V 4JJl -UC cJw :J13 /ol 

H :JS fLj >js \ ji 

\ j ^ a \ jl ‘A—gjil ^liJl jp 

4jjl ubfeu (Jpj I :J\5 

(oAift J»jll ^ill 


Thalhah bin Musharrif berkata, "Aku bertanya 
kepada Abdullah bin Abu Aufa, 'Apa 
Nabi pernah berwasiat?' la menjawab, 
Tidak.' Aku bertanya lagi, 'Lalu bagaimana 
manusia diwajibkan atau diperintahkan untuk 
berwasiat?' la menjawab, 'Beliau berwasiat 
dengan Kitab Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: Sabda 
Nabi jg tentang penulisan wasiat (1)) 


636 


Penjelasan 

J jliS : yaitu tidak memberikan wasiat secara 
khusus, karena penafian ini tidak bersifat 
umum, karena setelah itu Nabi $§ berwasiat 
untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. 
Maksudnya, Nabi tidak berwasiat terkait 
harta. 

j£. cJ* : Maksudnya penulisan 
wasiat terkait firman Allah sss , "Diwajibkan 
atas kamu, apabila maut hendak menjemput 
seseorang di antara kamu, jika dia 
meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua 
orangtuadan karib kerabatdengan carayang 
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang 
yangbertakwa .” (Al-Baqarah: 180). 

4>t <_A££=u : Berwasiat untuk berpegang 

teguh pada kitab Allah dan mengamalkan 
isinya. Beliau hanya cukup berwasiat untuk 
berpegang teguh kepada kitab Allah saja 
karena Al-Qur'an adalah yang paling agung 
dan paling penting, di dalamnya terdapat 
penjelasan segala sesuatu, entah melalui 
nash atau melalui penarikan kesimpulan 
dalil. Jika mereka mengikuti apa yang ada di 
dalam Al-Qur'an, tentu akan menjalankan 
apa yang diperintahkan Nabi jgg kepada 
mereka, berdasarkan firman Allah & , 
“ Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah.” (Al-Hasyr: 7) 
Terkait tiga wasiat yang Nabi jgg sampaikan 
menjelang wafat, seperti disebutkan dalam 
Shahih Muslim, "Jangan sampai ada dua 
agama berada di Jazirah Arab,” lafal lain 
menyebutkan, "Usirlah kaum Yahudi dari 
Jazirah Arab,” dan sabda beliau, "Berilah 
perlindungan kepada utusan seperti aku 
memberi mereka perlindungan,’ juga wasiat- 
wasiat lainnya, secara zhahir, Ibnu Abi Aufa 
tidak membantah penafiannya. 


HAD ITS KE-1058 


:J\I caJ&c -V®A 

Z*. &\ Sf Ufc 14 

jl cis' Jjj 4 \ 

jJl 9 *JaJb lEjij :cJlI ji tjfjJL 

•*** a 

tOU Jl9 4jI U£ (jj 

Jjij LL^Il ul, ^ utbS* oo 

(tjLlO 


Aswad berkata, "Orang-orang menyebutkan 
kepada Aisyah bahwa Ali menerima 
wasiat (kekhalifahan)." Aisyah pun bertanya, 
"Kapan beliau mewasiatkan itu kepadanya. 
Aku orang yang selalu menyandarkan beliau 
di dadaku (menjelang wafat beliau)", atau 
ia berkata, "Berada dalam pangkuanku, lalu 
beliau meminta air dalam wadah (terbuat 
dari tembaga) hingga beliau jatuh dalam 
pangkuanku dan aku tidak sadar kalau beliau 
sudah wafat. Jadi, kapan beliau memberi 
wasiat kepadanya?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: Sabda 
Nabi 4§ tentang penulisan wasiat (1 )) 

Penjelasan 

: Miring karena seluruh bagian tubuh 
beliau lemas lunglai. 

Jl5 : Maksudnya wasiat terkait 

khilafah. 


HADITS KE-1059 

• -d t »•'. H5 


" ui. s \ : A . i Ur 


*> • + 
A JfcO 




637 



Ufr 4&1 4Jdl j£mi1 :JIa3 

«~>L£=y :Jl«i tjyJuiM j»jj jjuuj 

111 5 jJu C&\ 

fil JJ^j^ :ljjUj *£ JL4 ^ V3 

® * i?f • «ii^ 4 * # ^ '*' *Ti“ ®T *■' | ^ ^ 

\jl ^£«J\3 (J^CO :JlS aJJlC’ 4Ajl 

^ «# ^ *& 4\ &Z & s* 

!*jMj V-^' sib?- if oXr^ 1 'j4->' 
&jSm cJJj cJ^ u jijii 

Ji Jft uL W1 :^1^>I i— *Vz5^ fll i(3 iJljUJl 

(j>jjLiU») t»j)l J>»t 


Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas sk berkata, 
"Hari Kamis dan apakah hari Kamis itu?" Lalu 
ia menangis hingga air matanya membasahi 
kerikil. la berkata, "Sakit Rasulullah ^ 
bertambah parah pada hari Kamis, lalu 
beliau berkata, 'Berilah aku buku agar aku 
bisa tetapkan untuk kalian suatu ketetapan 
yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya 
selama-lamanya dan bertengkar', karena 
tidak sepatutnya ada pertengkaran di 
hadapan Nabi |g." 

Orang-orang berkata, "Apaucapan Rasulullah 
telah berubah dan tidak beraturan (karena 
sakit yang beliau rasakan)?!" 

"Beliau berkata, 'Biarkanlah aku. Kondisiku 
sekarang sudah lebih baik dan yang kalian 
inginkan.' Beliau berwasiattiga hal menjelang 
wafatnya: 

'Usirlah orang-orang musyrikin dari Jazirah 
Arab dan hormatilah para tamu (duta, utusan) 
seperti aku menghormati mereka.' Dan aku 
(Ibnu Abbas) lupa yang ketiganya* ." 


1 Yaitu, pemberangkatan pasukan yang dipimpln oleh 
Usamah. Kaum muslimin menentang Abu Bakar dalam 
hal ini. Namun, kemudian ia memberitahu mereka bahwa 
Nabi jg telah mengamanatkan hal itu sesaat sebelum 
beliau wafat. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" {56), Bab: Bergaul 
dan meminta pertolongan kepada ahli 
Dzimmah (1 76)) 


- Penjelasan • - - 

^ lJ-1 : Khabar mubtada’ yang dibuang, 

atau sebaliknya, tujuannya adalah untuk 
membesarkan urusan karena berat dan tidak 
disuka. 

.j-lJ-l fy, Uj : Yaitu hari apakah itu. Ibnu Abbas 
merasa heran pada hari itu karena pada hari 
itu Nabi ^ jatuh sakit. 

CJai- : Membasahi. 

^li£=u : Berilah aku alat-alat tubs, seperti 
pena dan tinta, atau yang dimaksud kitab 
adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 
menulis. Secara zhahir, kitab yang diinginkan 
Nabi ^ adalah tulisan terkait khilafah Abu 
Bakar. Namun kedka mereka berselisih 
dan sakit beliau semakin parah, beliau 
mengurungkan niat untuk menulis wasiat, 
beliau mempercayakan teks terkait khilafah 
Abu Bakar pada asas yang telah beliau 
canangkan terkait penunjukannya sebagai 
imam shalat menggantikan beliau. 

'JfA : Ibnu Baththal mengira artinya kacau, 
sementara menurut Ibnu At-Tin artinya 
berbicara ngelantur. Ini tentu tidak patut bagi 
kedudukan beliau nan tinggi. Kemungkinan 
yang dimaksud adalah Rasulullah ^ 
meninggalkan mereka, berasal dari kata 
hajr kebalikan washal, karena Rasulullah 
telah mendapatkan karunia-karunia ilahi. 
Untuk itu beliau mengatakan, "Bersama 
golongan tertinggi.” Ibnu Atsir menyatakan, 
kata tersebut adalah kata tanya dengan 
membuang hamzah. Maksudnya, apakah 
kata-kata beliau berubah dan kacau karena 
sakit yang menimpa beliau. 

'iyh Xkfr Cri ' Panjangnya dari Aden hingga 
pedalaman Irak, dan lebamya hingga 


638 


perbatasan-perbatasan Syam. Demikian 
yang dinyatakan Al-Ashma’i. 

iSJVUl c-Lij : Wasiat yang ketiga maksudnya 
pemberangkatan pasukan Usamah. Kaum 
muslimin berbeda pandangan terkait 
pemberangkatan pasukan ini dengan Abu 
Bakar, Abu Bakar kemudian memberitahukan 
kepada mereka bahwa N abi ^§memerintahkan 
hal tersebut menjelang wafat. 


HADITS KE-1060 


’ll * . «■* -* " **’ I , O’ ^ 

ijvi 4 JJ 1 "N'V 

.fLj &\ \2 

:fLj & &l ^Jl JUS cJjSl 
jUS SjJu IjLj S 

* * ^*1 ®T ^ I ^ K* i . ^ I i ^ tf | I ^ ^ 

* LJl & 4jJl 4i)l :^^2AJ 

4)1 *jTybl ^ 

: Jji: f4LS ii^i-13 c4Ji jii JLi-iS 

jLgJUj oJuu IjJuoJ S Ul^S* 

jilll 1 }ja 5' l llld Jjij jy» 

.ijiji :jd^j Ai <&! j^ij jil 

6‘ (ijgJO j« 

4iul 4AJl 5iJ JU- U Xijjil JS* AJjjM 

«6\^l ou> if ^ 

ijUS" : j LSjiwJt <>-^J-l) 
(cUy jj-y aJl& At 


Ibnu Abbas berkata, "Menjelang ajal 
Rasulullah sg| tiba, beberapa orang lelaki 
berkumpul di rumah beliau. Beliau bersabda, 


'Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan 
(pesan) kepada kalian, agar kalian tidak 
tersesat sepeninggalku.' Di antara mereka 
adayang berkata, 'Rasa sakit telah menguasai 
kesadaran Rasulullah $£, dan kalian memiliki 
Al-Qur'an, maka cukuplah Kitab Allah bagi 
kita.' Orang-orang yang ada di rumah itu pun 
berselisih dan beradu pendapat. Di antara 
mereka ada yang berkata, 'Mendekatlah, 
Rasulullah akan menuliskan sesuatu untuk 
kalian agar tidak tersesat sepeninggal 
beliau.' Dan di antara mereka ada yang 
menolaknya. Maka ketika terjadi banyaknya 
keributan dan perselisihan, Rasulullah 
bersabda, 'Pergilah kalian dariku.'" 

Ubaidullah berkata, "Ibnu Abbas berkata, 
'Sungguh musibah besar, tidak ada 
kesempatan bagi Rasulullah menuliskan 
pesan untuk mereka karena perselisihan dan 
keributan mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit dan wafatnya Nabi ^ (83)) 


Penjelasan 

'j&L \2 : Ketika kematian sudah dekat. 

jLi-aiu JUj : Dia adalah Umar bin Khatthab. 
Umar tentu lebih mengerti dari Ibnu Abbas, 
yaitu di dalam Al-Qur’an sudah ada penjelasan 
hukum-hukum agama dan penjelasan 
yang menepis perbedaan pendapat terkait 
hukum-hukum tersebut. Umar mengetahui 
hal itu dari firman Allah, u Pada hari ini telah 
Kusempumakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat- 
Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama 
bagimu.” (Al-Ma'idah: 3) Umar tahu, tidak 
ada suatu kejadian pun hingga hari kiamat, 
melainkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an 
dan Sunnah, baik secara nash maupun 
petunjuk. Terkait keinginan Nabi jgjj untuk 
menulis wasiat khilafah kala mengalami 
sakit keras, tentu sangat memberatkan 


639 



beliau. Untuk itu, Umar menilai sudah cukup 
dengan penjelasan sebelum-sebelumnya 
demi meringankan beliau, di samping agar 
tidak menutup pintu ijtihad, penarikan 
kesimpulan dalO bagi para ahlul ilmi, dan 
mengaitkan ushul dengan furu‘. Oleh 
karenanya, Umar menilai yang benar adalah 
tidak menulis wasiat sebagai keringanan bagi 
beliau, juga sebagai kelebihan bagi para ahii 
ijtihad. Adanya Nabi tidak mengingkari 
pendapat Umar ini menunjukkan bahwa 
beliau membenarkan pendapatnya. 



BAB 28 
NAZAR 


PERINTAH MELAKSANAKAN NAZAR 

HADITS KE-1061 


LARANGAN BERNAZAR DAN NAZAR 
TIDAK DAPAT MENOLAK TAKDIR 
SEDIKIT PUN 


jl (U4JL& 4JJI O# • 


^ 0 or* • , 


4 JJi i 4 JL& 4 JJ| £$£_) SiUi 


cJUi 51 :jUi jjllj ttl 

loCJ L. i_>\j \A :liLoj!l i_>k£" 00 

(o~J.l ^jC- jjjcJI ftLhi j » ajx- \y x*t&t ol slpo 




HADITS KE-1062 


1,2 .**•* ji . . „ ■> • . .» 0 «. 

:J\S (Uflfr 4JJI (j?fj £jl tio-L* -W 

:jvl ijiiJi ^ jdij *3* &\ ^ j^ii j* 

6 * * 4 } & & 

tj] Ju«J) j jjl *l*JJ <_A> T CjXaII <_jUS" AT (jjUvJI *>-^>-1) 

0^' 


Ibnu Abbas ® meriwayatkan bahwa 
Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada 
Rasulullah %, ia berkata, "Ibuku meninggal 
dunia, dan ia mempunyai sebuah nazar 
(yang belum ditunaikan)." Beliau bersabda, 
"Laksanakanlah nazarnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Menyedekahkan harta orang yang meninggal 
dengan tiba-tiba (tidak menulis wasiat) dan 
melaksanakan nadzarnya (19)) 


Ibnu Umar berkata, "Nabi jg£ melarang 
nazar dan bersabda bahwa sesungguhnya 
nazar tidak dapat menolak apa-apa, tapi ia 
(nazar) hanya keluar dari orang yang bakhil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Qadar" (82), Bab: 
Nadzar hamba dan takdir Allah (6)) 

Penjelasan 

^iSJI : yaitu tentang akad nazar atau 
keharusan nazar. 

H : yaitu nazar sedikit pun tidak menolak 
takdir. 

o : yaitu dengan nazar. 

& : karena ia hanya bersedekah dengan 
imbalan yang diterima terlebih dahulu. 
Nazar kadang bertepatan dengan takdir, 


641 



untuk itulah nazar hanya diucapkan orang 
bakhil, karena andai tidak bakhil, tentu ia 
tidak bemazar. 

Sabda, menunjukkan kewajiban 

memenuhi nazar. Sulit difahami, nazar 
dilarang namun wajib dipenuhi ketika apa 
yang dinazarkan tercapai. Tanggapan; nazar 
yang dilarang adalah nazar yang diyakini 
menghindari takdir seperti yang mereka 
kira. Banyak sekali orang punya keyakinan 
seperti itu kala melihat berbagai keinginan 
umumnya tercapai dengan nazar. Sementara 
jika seseorang bemazar dan yakin bahwa 
Allah jua yang menimpakan mara bahaya dan 
memberi manfaat, dan nazar hanya sebagai 
sarana saja, saat itu memenuhi nazar adalah 
ketaatan. Nazar ini tidak dilarang. 


HADITS KE-1063 

4&1 ^9 JVS :J\1 do -Vlf 

cM ? ft 65 ' & * 4 % & 

& jjS Jj jiaji jj jisi jfejj & jil 

•ii" •t" .-?■»< , .. * •. - * 

|J U OL& « J*AJI ££ 4j 4wl 

J-J & <J>J- {£=°- 

uL n ijjxllj jlwVl Kf ^UiJI 

(jjcJlj 0 ijiji : *)jij ij jlJU 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi bersabda: 
'Nazar tidak akan mengantarkan anak Adam 
pada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. 
Namun, nazar akan mengantarkannya pada 
takdir (lain) yang telah ditakdirkan baginya. 
Allah mengeluarkan nazar dari orang yang 
bakhil. Dia mengantarkannya pada sesuatu 
yang belum ia dapatkan sebelumnya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan nazar" 
(83), Bab: Memenuhi nazar dan firman Allah 
Ta’ala: " Penuhilah nazar." (26)) 


Penjelasan 

die- : Maksudnya sesuatu yang dinazarkan, 
seperti kesembuhan. 

jo : Dari nazar. 


NAZAR BERJALAN KAKI KE KA’BAH 

HADITS KE-1064 

^9 (sfcj doJ^- -Vll 

: JVl jo &><¥. $ *3* 

jfi. il :JVS it jSS :$\S & jC U 

6' **“•*■> uj jju 

4 gill jil l yn-Aj tV »!_)». f A : j 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
melihat seorang tua renta dipapah oleh 
kedua anaknya, beliau pun bertanya, 
"Mengapa orang ini?" Orang-orang 
menjawab, "Dia bemazar untuk berjalan kaki 
(menuju Mekah)." Beliau berkata, "Allah tidak 
membutuhkan penyiksaan orang ini terhadap 
dirinya sendiri." Maka beliau memerintahkan 
orang itu untuk naik kendaraannya’. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Upah buruan" (28), Bab: 
Bernadzar untuk jalan ke Ka'bah (37)) 


1 Nabi tidak menyuruhnya memenuhi nazamya karena; 
pergi haji dengan naik kendaraan lebih utama daripada 
dengan berjalan kaki. Atau, karena memang ia tidak bisa 
memenuhinya. 


642 



Penjelasan - 

- Berjalan di antara keduanya 
denganbertumpupadakeduanya (dibopong). 

Cs~^ : Bemazar berjalan kaki ke Ka’bah. 

0?*^i : of di sini mashdariyah, maksudnya 
O' (Nabi jgg menyuruhnya untuk 
menunggangi kendaraan). Rasulullah £gj tidak 
menyuruh orang tersebut memenuhi nazar, 
mungkin karena menunaikan ibadah haji 
dengan berkendara lebih baik dari berjalan 
kaki, sehingga bemazar menunaikan ibadah 
haji dengan berjalan kaki tentu meninggalkan 
yang lebih baik, sehingga tidak wajib dipenuhi, 
atau karena yang bersangkutan tidak mampu 
memenuhi nazar. Kemungkinan terakhir ini 
lebih kuat. 


HAD1TS KE-1065 

• i • * • - 

££»•' OjAj :J\i < iji -W 

$ s&f o' -J'A .i>i jj *03 jf 

jOi v-jVj TV vjbS” TA : j (jjjUdl 


Uqbah bin Amir m berkata, "Saudariku 
bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah. la 
pun menyuruhku untuk meminta fatwa kepada 
Nabi jig. Aku datang meminta fatwa kepada 
beliau, dan beliau bersabda, "Hendaklah ia 
berjalan kaki dan berkendaraan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Upah buruan"( 28), Bab: 
Bernadzar untuk jalan ke Ka'bah (37)) 


643 




BAB 29 
SUMPAH 


LARANGAN BERSUMPAH DENGAN 
SELAIN ALLAH 


HADITS ICE- 1066 

& & JlPj 4 :jvl -\-vv 
o? aiii oi & & 
& cJi^ U £* jvl fiaSiTu 
ijjTSj i# iS «fLj ^ cJ^ 

(j».4aa*\jL M cj\j t :0 L*jS| 1 i_) US" AT :j 0>jUv^ 


Umar bin Khatthab ass meriwayatkan, 
"Rasulullah pernah bersabda kepadaku: 

'Sungguh, Allah melarang kalian bersumpah 
dengan nama bapak-bapak kalian.'" 

Umar berkata, "Demi Allah, sejak mendengar 
sabda Nabi $£ itu, aku tidak lagi bersumpah 
dengan nama-nama ayahku, baik sumpah 
diri sendiri atau menceritakan sumpah orang 
lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah" (83), Bab: 
Larangan bersumpah dengan bapak-bapak 
kalian (4)) 


Peitjelasan 

\££ of » : rangkaian kata 
pada mahal rafa' sebagai khabar ol , dan of 
mashdariyah pada mahal nashab atau jar 


dengan memperkirakan huruf jar, maksudnya 
Nabi $jg melarang kalian bersumpah. 

\£\l : Yaitu sengaja. 

Yj\ Sj : Yaitu menuturkan dari selainku, 
maksudnya aku tidak pernah bersumpah 
dengan menyebut para leluhur, juga tidak 
pernah menuturkan sumpah seperti itu dari 
orang lain. 


HADITS K.E-1067 


4it ill I (cfcj 'J*£- -V1Y 

£ u\&\ # jlc. 

:fJuj &\ & 4)1 filSlil 
uju- $ 6? j£»i& aiii 

«• V ♦ «*■ «• 

jJ t_»L Vt YA :j 

(}UU ji eUi JU 


ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa ia pernah 
mendapati Umar di atas tunggangannya 
bersumpah dengan nama nenek moyangnya. 
Rasulullah pun menyeru kepada orang- 
orang: "Sesungguhnya Allah telah melarang 
kalian bersumpah dengan nama bapak- 
bapak kalian. Barang siapa bersumpah 


645 



hendaknya bersumpah dengan nama Allah 
atau kalau tidak, leblh baik ia diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab” (78), Bab: Ucapan 
orang yang salah takwil atau bodoh (74)) 


SIAPA YANG TERLANJUR BERSUMPAH 
DENGAN LATA DAN UZA HENDAKLAH 
IA SEGERA MENGUCAP 
LA ILAHA ILLALLAH 


HADITS KE-1068 


J\5 : J\3 lilfr 4AJ1 dJai. -VIA 

H nsyi\j 0 J 5 &?. £ 

JxiiuLd JlSu <4*^Ld) jl5 ^3 » 

(— >lj r of : juJb]| J A^>t) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Barang siapa yang bersumpah 
dan berkata, 'Demi Lata dan Uzza' hendaknya 
ia mengatakan, 'L6 lldha lllalldh/ Dan 
barang siapa berkata kepada sahabatnya, 
'Kemarilah, saya berjudi denganmu' maka 
hendaknya ia bersedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "7i afsir surat an-Najam" 
(65), Bab: Maka apakah patut kamu 
menganggap Al-Latta dan Al-Uzza (2)) 


MENEBUS SUMPAH DAN 
MENGERJAKAN YANG LEBIH BAIK 
DARI SUMPAHNYA 


HADITS KE-1069 


*| t m A * * ji a , ^ ^ | J f J ^ 

:Jl9 nUt 4jjl doOd- -VH 

** 

ji i^> \ 


5Suii i U cjLj 

d\ &\ q s :cIS 3# #3 && 

H &\j : jul 

Vs &3i$j jp fij/i 

jvl £jft 

& &\ jui % J\ VSb cJu^ ii 

45)1 4A)l 4^.1 :jul ££& ^ 

:Jv3 lib 4 aJlc> 

^ ** -• ** + + 

? i o' ^ I i t f I | £# • | J.C * # | | ^4 

Jxs tvibbvtfl Jl ^ ^ 

jllj Al 4*1 Sj : JVl jl 4A)1 5j 

^ cJliil 

^3? ^ 45)13 ^SDj ^ ji jp 
jljLLJa^ 

fl &A $f gS4S^ <fLj aIc. 4AJI 

4 $uS *fLj 4 k &i Ai Jte iii; 

jef jli3 uHp iiij 

I • ^ f *1 •“ I • * * * • i'll < ^ ^ * % > 

oyv Jy y* ^ 

jtA^ Uafr l |»j <|»aIj1 4aJLo 4^Jl& 4j)l 4JL)1 
* * * i •** |* • ^ #*5 ^ * 

» i ijL VA i_jbS” It :j A^»-t) 

(• ^jiJI 


646 



Abu Musa m berkata, "Para sahabatku 
mengutusku menemui Rasulullah $jj untuk 
meminta darinya sejumlah hewan tunggangan 
karena mereka ikut bersama Rasulullah 
dalam pasukan Usrah, yaitu PerangTabuk. Aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, para sahabatku 
meminta Anda memberi mereka hewan 
tunggangan.' Nabi $3 bersabda, 'Demi Allah, 
kalian tidak perlu mengendarai apa pun.' 

Itu terjadi ketika aku menemui Nabi $£ 
dalam keadaan marah dan aku tidak 
mengetahuinya. Maka dengan perasaan 
sedih karena penolakan itu, aku kembali 
dan dengan perasaan takut kalau 
Rasulullah jg akan marah kepadaku. Aku 
pun kembali menemui para sahabatku dan 
memberitahukan apa yang terjadi. 

Tak lama kemudian, aku mendengar Bilal 
memanggilku, 'Wahai Abdullah bin Qaisl' 
Aku menyahuti panggilannya. Bilal berkata, 
'Rasulullah jgg memanggilmu, temuilah beliaul' 
Ketika aku berjumpa dengan Nabi beliau 
berkata, 'Ambillah dua unta ini, dan dua unta 
ini.' Seraya menunjuk enam ekor unta yang 
dibawa Nabi dari Sa'ad. 

Kemudian Nabi bersabda, 'Bawalah 
unta-unta itu kepada para sahabatmu 
dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah 
Sjg mengizinkanmu mengendarai nya, jadi 
kendarailah.' Aku pun membawa unta-unta 
itu kepada mereka dan aku katakan, 'Nabi 
mengizinkan kalian mengendarai unta- 
unta ini. Aku tidak akan meninggalkan kalian 
hingga sebagian dari kalian ikut bersamaku 
menemui seseorang yang mendengar 
perkataan Nabi $§. Dangan kalian kira aku 
mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan 
Rasulullah jgg. Mereka berkata kepadaku, 
'Menurut kami, kamu benar. Dan kami akan 
melakukan apa yang kamu inginkan.'" 

Abu Musa lalu berangkat bersama sebagian 
dari mereka menemui orang-orang yang 
mendengar langsung perkataan Rasulullah 


Dan ternyata mereka mengatakan hal 
yang sama sebagaimana yang dikatakan 
Abu Musa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Tabuk adalah peperangan yang sulit (78)) 

Penjelasan 

oSui-l : Hewan tunggangan yang membawa 
mereka. 

: Berpapasan dengannya. 
lij : Marah. 

bujL : Bentuk tashghir dari kata sa’ah, artinya 
sesaat. 

: Bentuk mutsanna dari kata qarin, 
artinya unta yang disandingkan dengan unta 
lain. 

• Mengirim seseorang di antara 
kami untuk menemui orang yang pemah 
mendengar, seperti yang engkau inginkan. 


HADITS KE-1070 


J UC US :J15 Cj»JkAj -\*Y* 

<i»u]xU oi&jii 1 4joi | m3 

Si ‘Ajjlij Islii jSt £>\j Q,\ :J\il 

C^i 61 3$ & pi : jul $\ 

jjlfr Uj (pAaJuf i Si 4i\j :jul 

fLj -ult & <&i di ' & 

: jlil dl* jLI < JjI 

" 0"" " 

UilKii \II1 Hsjili jc. 

U1 :Ulil UJ U :Uil 

clJlf <uL* S ji cJj^I uL£ jf auiL 


647 



&& Ul :JVi 

vSjS 0^ jp vJjt^fS c4A)l JIA 0j *i>!5 dti 
\$&j $?.$ Jfjjl c-JSftj ife go- li# 

JJ-J' o'J vV '° : ,J~*^-' #Y : S? <»-/>-t) 

(oe - J L -ll c-oljJ jj— .A-l (j)t ^ 


Zahdam bercerita, "Kami pernah berada di sisi 
Abu Musa ketika ia diberi seekor ayam jantan 
dan saat itu di sampingnya ada seorang 
dari Bani Taymillah yang berkulit merah, 
nampaknya ia orang asing (non-Arab). Abu 
Musa mengundangnya untuk makan." 

Zahdam berkata, "Sungguh, aku lihat dia 
memakan sesuatu hingga aku merasa jijik 
dan bersumpah untuk tidak akan ikut makan." 

Abu Musa berkata, "Kemarilah karena aku 
akan bercerita kepada kalian tentang masalah 
ini. Aku pernah menemui Nabi $jjj bersama 
rombongan As/ariyin untuk meminta kepada 
beliau agar menyertakan kami (dalam perang 
dan bagian ghanimah), maka beliau berkata, 
'Demi Allah, aku tidak dapat menyertakan 
kalian dan aku pun tidak punya kendaraan 
untuk membawa kalian.' Kemudian Rasulullah 
sg diberi ghanimah berupa unta lalu beliau 
menanyakan kami, 'Mana rombongan Al- 
As/ariyin tadi?* Beliau lantas memberi kami 
sejumlah unta putih yang paling baik. 

Ketika kami hendak berangkat pulang, 
kami berkata, 'Apa yang telah kita lakukan 
ini tidak berkah.' Akhirnya kami kembali 
kepada beliau lalu kami katakan, 'Kami telah 
meminta kepada Anda agar menyertakan 
kami dan Anda telah bersumpah untuk tidak 
akan menyertakan kami, apakah Anda lupa?' 

Beliau menjawab, 'Bukan aku yang 
menyertakan kalian tetapi Allah dan sungguh, 
demi Allah, jika Allah menghendaki tidaklah 
aku bersumpah lalu aku lihat ada sesuatu 
yang lebih baik darinya melainkan aku akan 


ambil yang lebih baik itu dan kubayar kafarat 
sumpahku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kewajiban seperlima 
pada harta" (57), Bab: Dalil seperlima untuk 
panglima kaum Muslimin (1 5)) 

- - Penjelasan - - - — 

4-Uo JTL yjj : Sepertinya perawi tidak ingat 
lafalnya secara utuh dan hanya menghafal 
ayam. 

jf : Dari tawanan Romawi. 

: memakan benda najis. 
tijjjj : Aku tidak menyukainya. 

JJlS : Maksudnya cara terlepas dari sumpah. 

iLidlI:Kamimemintanyauntukmembawakan 
barang-barang bawaan kami di atas unta. 

^ : Merampas unta sebagai rampasan 

perang. 

ijl : Unta sebanyak dua hingga sembilan, atau 
antara tiga hingga sepuluh. 

jL : Unta-unta yang berpunuk putih 
karena gemuk dan banyak lemaknya. 

£#=Jj : Kemungkinan yang dimaksud 
adalah untuk menepis rasa hutang budi dari 
diri mereka dengan menyandarkan nikmat 
kepada Allah Ta’ala. 

Jc. H : Suatu sumpah, maksudnya 
kenapa hal tersebut disumpahkan. 

\£a \j±. U i 5 jf> : Sesuatu yang disumpahkan. 

£5 : Aku menebus sumpah tersebut 
dengan kafarat. 


HADITS KE-1071 


jVjl J\3 to j*** -VW 

«■’ - 

d o j+m u :aJL A^Jl C- 4jjl 


648 



' * I -T? • " if I 

Go- Ujjft cjy oi- 
S*j^9& 

4Jll Jji vV ^ ' i i v-AzS" AT 4^>t) 

( - ^— >'■' -.1 ^kJJU Jj\ N : Jloj 

Abdurrahman bin Samurah m berkata, 
"Nabi % bersabda: *Wahai Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, 
sebab jika engkau diberi (jabatan) karena 
meminta, kamu akan ditelantarkan; jika 
kamu diberi dengan tidak meminta, kamu 
akan ditolong; dan jika kamu bersumpah, 
kemudian melihat sesuatu yang lebih baik 
(dari yang kau sumpahkan), bayarlah kafarat 
sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik/" 

(HR Bukhari, kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab : "Allah tidak menyiksa sumpah 
yang kalian lakukan dengan main-main "(1)) 

- - • Penjelasan 

fjU^i : Kekuasaan. 

1^1 dig jfeis jt l&yt £J : Maksudnya, 
kekuasaan adalah sesuatu yang berat, tidak 
ada yang mampu terlepas dari ikatannya 
selain hanya orang-orang hebat saja, maka 
janganlah engkau meminta kekuasaan karena 
keinginan jiwa, karena jika kau memintanya, 
kau akan dibiarkan memikul beban tersebut, 
sehingga Allah tidak membantumu. 


■ 613 

•»> **’ 

\ $ C Jfc- \l\j 



PENGECUALIAN (UCAPAN INSYA 
ALLAH SETELAH BERSUMPAH) 


HAD ITS KE-1072 


Jli :j\i «« — Wf 

4y\ iifeii sjis 


a) Jill aI)I ^ JJUu Sl^l jf ol5 

JieS « ji; fli Ai ;ia oj jS 

^11 jis oUjaii sfci \ c& ?J *!k 

<<12* jtf Ai oi $ jj :jdij ^ 

dji *->V s^KsJt v-jtS” -IV : j 4 j>^»-l) 

(*jL6 Jc- iJJJl 


Abu Hurairah m berkata, "Sulaiman bin 
Dawud $gg pernah berkata, 'Malam ini, 
aku benar-benar akan menggilir seratus 
orang istri hingga mereka semua melahirkan 
seorang anak yang berjihad di jalan Allah/ 
Malaikat pun berkata kepadanya, 'Katakan 
insya Allah/ Namun, temyata ia tidak 
mengatakannya dan lupa. Kemudian malam 
itu ia pun menggilir mereka, tapi tidak seorang 
pun dari mereka yang melahirkan, kecuali 
seorang wanita yang berbentuk setengah 
manusia. Nabi bersabda, 'Sekiranya ia 
mengatakan insya Allah niscaya ia tidak akan 
membatalkan sumpahnya, dan keinginannya 
juga akan terkabulkan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menggilir para istri (119)) 

- Penjelasan-- 

'■ Aku akan menggauli 

mereka semua. 

iil iM. 6J JtS Jj : Yaitu keinginannya tidak 
akan meleset, karena pelanggaran sumpah 
hanya dilakukan karena sumpah. 


HADITS KE-1073 

ajlp aS) 1 *s jijb - wr 

ojlS jiij 


649 



t Jiu jUi <4)1 ;i£ <j| tilp-ii id jul 4 ji 
04 tfjij US|Ll 105.5 ^1 &4 jjj 
5oid 015 jd :fLj 0* iiii jul 

JUl obi (JjS «-»V I* : 0^1»)l ”'* ;j 

(ijljt AjJ JU*Jt fJu pl^L, ijlJ IuAj_j 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jgj 
yang bersabda: "Nabi Sulaiman bin Dawud 
berkata, 'Suatu malam, aku akan menggilir 
(jimak) 70 orang istriku hingga mereka 
mengandung (dan melahirkan) seorang 
penunggang kuda yang akan berjihad di 
jalan Allah/ Kemudian temannya berkata 
kepadanya, 'Ucapkan insya Allah/ 

Namun, Nabi Sulaiman tidak mengucapkan 
insya Allah sehingga tidak ada satu pun 
istrinya yang mengandung kecuali satu 
orang yang kemudian melahirkan anak 
yang dadanya hilang sebelah (berbadan 
sebelah). Lalu Nabi jgjj bersabda, 'Seandainya 
ia mengucapkan insya Allah, pasti anak- 
anaknya itu akan berjihad di jalan Allah/" 

(HR Bukhari, Kitab: "Talak" (40), Bab: Firman 
Allah "Dan Kami karuniakan kepada Daud, 
Sulaiman... "(40)) 


jji isjil? o si & oil 


I Ip i (31 4il 


aIi! JjS <_jU 1 J)LoSll oUS* Ar : J A^ii) 

( - ^ - .t J jaJJU <d)l *4 :Jl*j 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 
M bersabda: "Demi Allah, jika seseorang 
meneruskan sumpahnya kepada 
keluarganya, lebih berdosa baginya di 
sisi Allah daripada ia memberikan kafarat 
sumpahnya yang Allah wajibkan atasnya " 

(HR Bukhari, kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab : "Allah tidak menyiksa sumpah 
yang kalian lakukan dengan main-main "(1)) 

Penjelasan 

: Lijaj artinya bersikeras terhadap sesuatu 
secara mutlak, maksudnya terus-menerus. 

: Yaitu sumpahnya. 

li : Maksudnya terkait suatu hal lantaran 
keluarganya. 

fS \ : Lebih berdosa bagi orang yang bersumpah 
yang terns menerus menjalani sumpahnya. 
Makna hadits; bertekad memutuskan 
hubungan dengan keluarga dan kerabat 
karena suatu sumpah yang peraah diucapkan 
untuk tidak berbuat baik kepada mereka 
yang dilakukan seseorang, itu lebih berdosa 
baginya di sisi Allah dari ini dan itu. 


LARANGAN MENERUSKAN 
SUMPAH YANG MENYUSAHKAN 
KELUARGANYA MESKI TIDAK HARAM 


HADITS KE-1074 


NAZAR ORANG KAFIR DAN APA 
YANG HARUS DIPERBUAT 
JIKA IA MASUK ISLAM 


■'■if. 1 1 - A., - " • - > i * • - 

4)1 4)1 J JUI £)1 doO> -Wl 

4 0 0 |L£=»0>1 $ 4)1} :jJS , |3 0 £> 


HADITS KE-1075 


iSfj St ‘j** “ VY® 

4)1 ^ 4)1 


650 



9irf i^. w*9 r Di**’ ^ • 

jdlj Al 4&I Jfe ^ :J\S 

(J\jL 9 y| JjAtui IjMJli f jS’ a>> ijp 

••»- 2 - 2,2? ,2- ,- . >*. tf i,. - • ' .' f > 

Oj+»j ij* : JU 3 IJLft U jjsul 4 JJI Ju& u : j*£> 

4iil :jll c^pl £ jUij ^ &\ 4AJI 

*" .*■ *!» 

,^iJI t)K" L* «-»U M • > j- -^' ,j>j» >— >\iS" oy : j 

iiJjU ^k*j pi-y 4-1& 4Jll 


Ibnu Umar @g meriwayatkan bahwa Umar 
bin Khatthab m berkata, "Wahai Rasulullah, 
aku pernah bernazar untuk beri'tikaf 
satu hari di masa jahiliyah. Maka beliau 
memerintahkanku untuk melaksanakannya." 

Perawi (Nafi') berkata, "Umar pernah 
mendapatkan dua budak perempuan dari 
tawanan Perang Hunain lalu ia menitipkannya 
pada sebuah rumah di Mekah." Perawi 
berkata, "Kemudian Rasulullah gjj 
membebaskan para tawanan perang 
Hunain hingga mereka bebas berjalan di 
lorong-lorong kota Mekah." Umar berkata, 
"Wahai Abdullah, lihatlah apa yang terjadil" 
Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah 
telah membebaskan para tawanan." Umar 
berkata, "Pergi dan bebaskanlah dua budak 
perempuan itu ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kewajiban seperlima 
pada harta" (57), Bab: Bagian muallaf( 19)) 

Penjelasan 

i y. jp |Jl<j j*lt 4Ail ^jji : Rasulullah 

£§ melepaskan para tawanan Hunain. 


ANCAMAN KERAS BAG I ORANG 
YANG MENUDUH BUDAKNYA 
BERZINA 


HADITS KE-1076 

„ - f JO 

. " ^ . a. I a. 


:J\5 4&1 ojj> 3l tioji -\‘Y1 

** *5* 

:Jjij jal^3 4JJ! \j\ COUJ 

«■' I *14 “ 1 ^ tr ) 4 * *• “ • •" 

foi J i s t m 4 U^ *<£ji 

(ju«<JI <_iji ujU 10 ijtS” :j (jjjlivJI <*y»-l) 


Abu Hurairah sss berkata, "Aku mendengar 
Abul Qasim jjg bersabda: 'Orang yang 
menuduh budaknya berzina padahal ia tidak 
seperti yang dituduhkannya, akan didera 
pada hari kiamat, kecuali jika budak itu 
(benar-benar berzina) sebagaimana yang ia 
tuduhkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Had (hukuman)" (86), 
Bab: Menuduh zina hamba sahaya (45)) 


MEMBERI MAKAN DAN PAKAIAN 
KEPADA BUDAK SEPERTI YANG 
DIPAKAI TUAN, DAN TIDAK 
MEMBEBANI PEKERJAAN YANG 
TIDAK DIMAMPUI 


HADITS KE-1077 


f J • 


Ul C~a) :J\J (jjJjuil ji Q\ -\*VV 

JalJ «Si jy Si .sigju jS 

J * 

}iij c4jC :jul *0US ^ 
ji d 5 :j±-j 4^ &l £^l 4 jui 
tSifcli dLi Ji«l dill Aj^il 


651 



iL iJLMj \L iU£il & cJ 

$££& 4 u ^ 

.*«.>• ?f 

^ lT* v— A j ^ *L)^*i^ vjbS* C :,3 4>^>l) 


(u»W-i 


syariat Islam, membanggakan keturunan, 
sombong, tinggi hati, dan Iain sebagainya. 

: Pelayan-pelayan kalian, atau budak- 
budak kalian yang membenahi segata 
sesuatu. 

: Yaitu kalian tidak mampu 

melakukannya. 


Ma'rur berkata, "Aku bertemu Abu Dzar di 
Rabdzah. Saat itu ia mengenakan pakaian 
dua lapis, begitu juga budaknya. Aku 
pun menanyakan hal itu kepadanya, ia 
menjawab, 'Aku pernah menghina seseorang 
dengan cara menghina ibunya, maka Nabi 
menegurku seraya bersabda: 

Wahai Abu Dzar, apa kamu menghinanya 
dengan cara menghina ibunya? Sungguh, 
dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. 
Saudara-saudara kalian (para budak) adalah 
pembantu kalian. Allah telah menjadikan 
mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka, 
barang siapa saudaranya berada di bawah 
tangannya (kekuasaannya), hendaklah ia 
memberinya makanan dari yang ia makan, 
dan memberinya pakaian dari yang ia pakai, 
serta janganlah kalian membebani mereka 
sesuatu yang di luar batas kemampuan 
mereka. Dika kalian membebani mereka, 
maka bantulah mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah" (2), Bab: 
Bermaksiat dari perkara jahiliyah (22)) 

Penjelasan 

fa 

: Pakaian yang terdiri dari dua helai, 
disebut demikian karena masing-masing dari 
keduanya saling menutupi satu sama lain. 

: Aku mencela. 

: Aku kaitkan dia dengan aib. 

: Kondisi kaum Arab sebelum Islam yang 
tidak mengetahui Allah, Rasul-Nya, syariat- 


H AD ITS KE-1078 


&\ £ .i&i -J\ -\* YA 

4 aJo\>> jJI lij :Jll tjju ij 

US j\ ji SSl isu 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari 
Nabi jgg yang bersabda: "Jika pembantu 
menghidangkan makanan bag! salah 
seorang dari kalian, jika ia tidak mengajaknya 
duduk untuk makan bersamanya, hendaklah 
ia memberinya sesuap dua suap, satu atau 
dua porsi makanan, karena ia yang telah 
merasakan panasnya (ketika memasak) dan 
yang mengolahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Menyantap hidangan bersama pembantu (55)) 


PAHALA BUDAK JIKA JUJUR PADA 
TUANNYA 

HAD ITS KE-1079 

<» j 

d\ #11 -VV\ 

\l\ iU3i :jvl *1* &\ & 4i\ ijLj 

•S5" >> • 1 '(S’ , 5^1" - - * f«. - - t 

jA a) jo <Ajj oJu •*» ^wu 


652 



t Ii) juJI uL 11 :j «>j>l) 


(ftju^ jwjjj 4 jj !^Lf> 


Ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Apabila seorang 
hamba setia kepada tuannya dan beribadah 
dengan baik kepada Rabb-nya, baginya dua 
pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 


HADITS KE-1080 

- { • 


ii* ii* i , „ „ * % * 9 «* 

J15 ^Jl ~ VA* 

* **«•* 

jjjiLii jLj & &\ 4ii 

& 

4 ojii if ^ Aig ^ 

IJJJlU 

•t li) JunJI <—Aj \1 :^«JI 11 : j «5jUwJI 

(l 4 y. 4 jj SiLfr 


Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 'Hamba sahaya yang saleh 
mendapat dua pahala. Demi Zat yang 
jiwaku di Tangan-Nya, kalau bukan karena 
(keutamaan) jihad di jalan Allah, haji, dan 
bakti kepada ibuku, sungguh aku lebih 
menyukai mati sebagai seorang budak/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 

penjelasan 

.sl £jJ| 3 : Ini perkataan Abu Hurairah. 


HADITS KE-1081 


» » • 


j\S :J\I <4j£ 4Jdl C$fj -VAN 

** «* i * " '"y S"i" 

dJLuaJ ThAJ a (4j t oiUfi' 

^ ^ 

I Ii) JijjJI i_jU M : ( j^JI <_jUS" 11 LSjliyJI 4»^»-i) 

(>JU_ Ajj SiLc 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi % bersabda: 
'Sebaik-baik budak yang dimiliki seseorang 
ialah yang beribadah dengan baik kepada 
Rabb-nya dan setia kepada tuannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 

- Penjelasan — 

U : Fa’il [ii tersembunyi di dalamnya, 
dijelaskan oleh kata-kata; 


MEMERDEKAKAN BAG IAN 
KEPEMILIKAN PADA DIRI 
SEORANG BUDAK 


HADITS KE-1082 


(U 4 I& 4tt\ (sfejj+C. Ji 4JJ1 x,s. CaJJa- -VAT 


, | P - _ 44* «•» 

4 " II* 


^ : j\5 <jJuj ^ ^ ail Jpsj 5l 


« A 


J»j3 t-U*31 *L*J JU 4J (|)Ck3 iXfC> Q 4J K 

«" " «* • " ** I*" -A * 1 1 

jjiCj ot-b ^hP -13 JuaJI 

•» • ill, < - 

jaP U O jIP JUL9 jlj (4 aJ|P 

* 

0g? jstl ta) vjIj 1 ?^ y >i i JI vjl^ 11 A*^>l) 

(0l"1 


653 


Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Orang yang memerdekakan 



bagian kepemilikannya pada seorang budak, 
dan ia memiliki uang yang cukup untuk 
membeli budak itu, maka budak itu harus 
ditaksir dengan harga yang layak. Setelah 
itu ia harus membayar semua bagian yang 
dimiliki sekutunya lalu memerdekakan budak 
itu sepenuhnya. Sebab, jika tidak seperti itu, 
maka ia hanya membebaskan bagian budak 
yang dimilikinya saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Membebaskan satu antara dua 
budak (4)) 

Penjelasan 

^ ' Bagian, kata ini pada dasarnya adalah 
mashdar yang disebut untuk kaitannya, yaitu 
yang harus disembunyikan, maksudnya 
bagian milik bersama, karena persekutuan 
pada hakikatnya adalah satu kesatuan. 

Jji LLi i$l f ji : Tidak kurang dan tidak lebih 
dan nilai budak. 

: Nilai bagian-bagian mereka. 


membebaskan budak tersebut secara penuh. 
Bila ia tidak memiliki harta, maka budak itu 
harus ditaksir harganya secara normal, lantas 
disuruh berusaha membebaskan diri sendiri 
secara penuh dengan tanpa dipaksa untuk 
mengembalikan sisa harganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persekutuan" (47), Bab: 
Persekutuan dengan harga yang sama (5)) 

--Penjelasan'- - 

tllii : Bagian. 

*}U g : Yaitu membebaskan diri 

status budak dengan membayar nilai sisanya 
dari harta miliknya sendiri. 

: Yaitu si budak diharuskan 
mendapatkan uang senilai bagian sekutu 
pemiliknya agar ia terlepas dari sisa status 
budak yang melekat padanya, atau bekerja 
pada tuannya yang belum memerdekakannya 
untuk mendapatkan uang senilai sisa 
pembebasan dirinya. 

*$£. oyJtS : Tidak dipaksa untuk bekerja 
jika tidak mampu. 


HAD ITS KE-1083 


jc. tAJLfr 4ii\ S jijb -VAf 

{j* ijoJ-ny AA& 4JJ1 

jaJ (3^ {aJU Q aJulS { jJuJo 

, si , • - ><•*> o -t, 

|»J (J A.«. ^ a) 

•T" - • i ! - 

(Jac. Jt 


Abu Hurairah a®- meriwayatkan dari 
Nabi g§ yang bersabda: "Barang siapa 
yang membebaskan hak kepemilikannya 
atas seorang budak, ia berkewajiban 


BOLEH MENJUAL BUDAK MUDABBA R; 
YANG AKAN DIBEBASKAN SETELAH 
TUANNYA MENINGGAL 


HADITS KE-1084 


j? jl^Wl & 5 1 ‘jA>- -VAl 

lyUi3 4JL£ 4JJI 

(jjjJLl <_jIj V At tS jUJl A»-_p-i) 


654 



Uabir m meriwayatkan, ada seorang laki- 
laki Anshar menjanjikan budaknya akan 
dimerdekakan jika ia meninggal (mudabbar) 
padahal ia tidak mempunyai harta selainnya. 
Hal itu sampai kepada Nabi jg, beliau 
bersabda, "Siapa yang mau membelinya 
dariku?" Budak itu kemudian dibeli oleh 
Nu'aim bin Nahham seharga delapan ratus 
dirham. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kafarat (denda)" (84), 
Bab: Membebaskan budak Al-Mudbar (7)) 

Penjelasan 

y : Mengaitkan kemerdekaan budak 

miliknya dengan kematiannya (kematian 
tuan). 


655 




BAB 30 
QUSAMAH 

(SUMPAH KARENA TERJADI PEMBUNUHAN 
YANG TIDAK DIKETAHUI SIAPA PEMBUNUHNYA) 


HADITS KE-1085 
s-i- • ,* 


a J\ ^4^ -VA0 

#i*s «• i i «- lit i \ * *• i'"' 0 & c-* ® ^ 

rouJc* tjUflu al cjU«i ^ ji-iJ j-S- 

^ *** " " »? ^ 
1 "if » > a ^ ,*•£«•* ... . • ^ ^ 0 i . .* « «- i-f 

UjI ^UwD <Lm3a>J J4mJ 4JUI JUfr jl 

i,. ^ i< 1 • ji, . ,Ss ,*• ; 

cH- ^ 

5? *" ~ 

M -* *P H * ' ^ ^ | 0 ■" J ° "'Jill ^ 0 ■" i 

tj4-j ^ ^311 pbiS 

<( d:j ji o 

^ ^ ^ 

*<3* AM l f^ 9 JUi _^susl 

£) u&l Jlij JU-? ^31 jV5) -j&\ J$ 
jlii >1 £ (£^*l fS^Jl 

:jJu/j AjJlfr 4Ml £giJl 

C :\pvl 0^4 f^T^> J^j' 

1 ^ a 1 .* p «■*< *ii •• ^ii ° ^ " 

uM v 

|fcAliji jlo j»j5 Awl Jj-Jj b :ljJ\5 ^io 

j^4&l jfe 

cj&3 <g}\ OUJ £* Hu cijSU : jll 


oU A^ ruuSit u-AsS* YA :j y^Udl 


Busyair bin Yasar bekas budak Anshar 
meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan Sahl 
bin Abu Hatsmah. Keduanya menceritakan 
kepadanya bahwa Abdullah bin Sahl dan 
Muhayishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, 
kemudian keduanya berpisah di sebuah 
kebun kurma. Tiba-tiba Abdullah bin Sahl 
terbunuh. Abdurrahman bin Sahl, Huwayishah, 
dan Muhayishah bin Mas'ud pergi menemui 
Nabi 3|| untuk melapor mengenai perkara 
saudaranya. Abdurrahman angkat bicara 
padahal ia paling muda di antara mereka. 
Maka Rasulullah jg bersabda, "Yang lebih 
tua, yang lebih tua." 

Yahyaberkata,"Maksudnya,hendaknyayang 
paling tua yang angkat bicara." Lalu mereka 
melaporkan mengenai perkara saudaranya, 
lantas Nabi 3^ bersabda, "Hendaknya lima 
puluh orang dari kalian bersumpah atas satu 
orang dari mereka (Yahudi), maka kalian 
berhak menuntut darah sahabatmu." 

Mereka berkata, "Perkara ini sama sekali 
belum pernah kami alami, bagaimana kami 
akan bersumpah?" Beliau bersabda, "Dika 
demikian, orang-orang Yahudi telah terbebas 
dari tuduhanmu, dengan lima puluh orang 
dari mereka yang bersumpah." 

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mereka 
adalah orang-orang kafir." Kemudian 
Rasulullah j§| membayar diyat dari diri beliau 


657 



sendiri kepada mereka. Sahl berkata, "Maka 
saya dapati seekor unta dari unta-unta 
tersebut masuk ke kandang unta mereka, dan 
tiba-tiba saya ditendang oleh kaki unta itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menghormati yang tua (89)) 


Penjelasan 

: Bersama sejumlah kawan untuk 
mengumpulkan hasil kunna. 


'j&\ : Dahulukan yang paling tua untuk 

berbicara agar cerita dan kronologinya 
diketahui dengan jelas. 


fiakd a'yoilA : Berhak mendapat diyat. 

: Membebaskan 

kalian dari tuduhan kalian. 


(LiiSjj : Rasulullah $$ memberi mereka 

diyat. 


& : Dari harta beliau, atau dari Baitul Mai. 
Ij : Tempat unta berkumpul. 

: Menyepakku. 


HUKUM ORANG KAFIR HARBI DAN 
MURTAD 


HAD1TS KE-1086 


& & o' -vai 




C 


SSrt ^ 4)' JJij jl 0133 

si ^13 $ oi^ wf :j\5 * 3 * 

•Sfe** • j? 

#!3 51^3 <1^3 iSgtj ifei? & i^si 


1 /Sp\j fLj & 4A»l & 4ll 




• ^ ■*" • ,, ? | • 1 I .4? . 

4& p- usfiii 


Anas m meriwayatkan bahwa ada 
sekelompok orang dari kabilah 'Ukl sejumlah 
delapan orang menemui Rasulullah 
Mereka berbaiat kepada beliau menyatakan 
keislaman. Namun mereka tidak cocok 
dengan iklim Madinah sehingga tubuh 
mereka sakit. Mereka mengadukan hal itu 
kepada Rasulullah Nabi menyarankan, 
"Maukah kalian menggembala unta- 
unta bersama kami sehingga kalian bisa 
memperoleh susunya dan air kencingnya 
(untuk berobat)?" Mereka menjawab, "Mau." 

Mereka pun berangkat lalu meminum susu 
dan air kencingnya hingga badan mereka 
sehat. Tapi, mereka malah membunuh 
penggembala Rasulullah $5 dan merampok 
unta-untanya. Kejadian ini akhirnya sampai 
pada Rasulullah jg. Nabi jg pun mengirim 
pasukan untuk memburu jejak mereka. Mereka 
berhasil diringkus dan diseret ke hadapan 
Nabi j$j;. Nabi jg lantas memerintahkan agar 
tangan dan kaki mereka dipotong, serta 
mata mereka dicongkel. Nabi $5 kemudian 
membuang mereka di tengah terik panas 
matahari hingga mereka tewas. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Perdamaian (gencatan senjata) (22)) 


Penjelasan 

&U5 : Nashab sebagai badal dari kata 

,>3^1 : Yaitu bumi Madinah, Madinah 

tidak cocok bagi mereka dan mereka tidak 
menyukai Madinah karena membuat tubuh 
mereka sakit. 


658 



V : Mereka menggiring. 

: Mencongkel. 

p : Kemudian membuang mereka. 


KETETAPAN QISHASH DALAM 
PEMBUNUHAN DENGAN BATU 
ATAU BENDA TAjAM DAN BERAT, 
DIQISHASH JUGA LAKI-LAKI YANG 
MEMBUNUH PEREMPUAN 

HADITS KE-1087 


: j\3 tiiUU -\*AV 

(Jp 4JJt AJJl 

(Jll OoV 1>\1 

&\ 4)1 $ jui co^l JJj 

«tfa £jSl iiJ oSu cdU=S ^ :fLj Alp 
jAA >1 J4-JJ jui «j\3 S ol OjliU 
I^ISJ o^ii : jiil A 0? ojliU 4^1 jii 
ill 4)1 j^j 4J of ojliS 

" t * " ^ J J' ' • '1 '' j'li 

0 u# “—b r-^J 

(3 •jk£>)/l i—Aj tl L-lbS* *\ A : j 


Anas bin Malik m berkata, "Pada zaman 
RasulullahUgadaseorang Yahudi menganiaya 
seorang budak perempuan, merampas 
perhiasannya, lalu memukul kepalanya 
dengan batu. Majikan budak perempuan 
itu lantas membawanya ke hadapan Nabi 
sg. Budak itu hampir mati. la sudah tidak 
bisa bicara. Nabi gg bertanya kepadanya, 


'Siapa yang telah berusaha membunuhmu, 
apakah si A?' la menggelengkan kepala. 
Nabi $§ bertanya lagi, 'Apakah si B?* la 
menggelengkan kepala. Sampai disebut 
nama Yahudi yang berusaha membunuhnya, 
ia menganggukkan kepala. Nabi jg lantas 
memerintahkan agar kepala Yahudi itu 
dihimpit dengan dua batu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perceraian" (68), Bab: 
Perceraian dengan isyarat (24)) 

Penjelasan 

lie : Berbuat semena-mena. 

litajf : Perhiasan yang terbuat dari dirham, 
disebut awdhah karena perhiasan ini jelas, 
pudh, dan jemih, atau ia adalah perhiasan 
dari perak. 

'^joj : memecahkan. 

: Nyawa. 

<lSJo\ : Lidahnya keluh tidak mampu 
berbicara, namun akalnya masih berfungsi. 


TIDAK WAjIB DIYAT BAGI ORANG 
YANG DISERANG LALU 
MERONTOKKAN BAGIAN TUBUH 
PENYERANGNYA SAAT MEMBELA 
DIRI 


HADITS KE-1088 

O' 0^ OL ”'*AA 

eU-xJ CUajy <J >-j -U JoZ 

: JUS ifLj ji 

y jh JU UT el^-l Juju 

^U-J ISJ A :oL -Ji AY .*(3 

(oLUj c. 


659 



Imran bin Hushain berkata, "Ada seorang 
lelaki menggigit tangan seseorang. Orang 
yang digigit lantas menarik tangannya 
dari mulut si penggigit sehingga dua gigi 
serinya tanggal. Mereka lantas mengadukan 
sengketa ini kepada Nabi jg. Nabi ^ pun 
bersabda, 'Salah seorang dari kalian 
menggigit saudaranya sebagaimana 
kambing jantan menggigit. Kamu tidak wajib 
membayar diyat (kata beliau kepada yang 
digigit).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Menggigit saudaranya lalu giginya tanggal 
(18)) 

Penjelasan - 

: Orang yang digigit menarik 
tangannya dari mulut orang yang menggigit. 

: Dengan kata jamak, karena setiap 
orang yang berseteru memiliki kawanan 
yang membela, atau karena kata ganti jamak 
berlaku untuk dua orang, seperti disebut 
dalam firman Allah ess, "ketika mereka 
masuk menemui Dawud lalu dia terkejut 
karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, 
" Janganlah takut! (Kami) berdua sedang 
berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim 
kepada yang lain; maka berilah keputusan 
di antara kami secara adil dan janganlah 
menyimpangdari kebenaran serta tunjukilah 
kami ke jalan yang lurus" (Shad: 22). 

Ji»S5l:Unta jantan. 

tiSS fcj S : Yaitu kau tidak berhak mendapatkan 
diyat. 


HAD ITS KE-1089 


jfcj &\ 

4 jjj i & 56I 


jkxs (UUuSl JjUI 
jl jJ&li cJ&J 4^*5 
: j\!j *fi\ 

■r.C >> • f • . . j ++ • . > 

t Jw i Jw ^ Aj u^ I p Jljl 


Ya'la bin Umayyah as berkata, "Aku ikut 
perang dalam jaisy al-usrah 1 (Perang Tabuk) 
dan itu merupakan amalku yang paling 
berkesan dalam jiwaku. Saat itu aku memiliki 
orang bayaran. la tiba-tiba menyerang 
seseorang. Salah satu dari mereka menggigit 
jari lawannya, lalu yang digigit menarik 
jarinya hingga gigi serinya tanggal. la lalu 
menemui Nabi ^ (mengadu). Namun, beliau 
tidak menerapkan diyat atau tebusan kepada 
salah satunya dan bersabda, 'Apa ia harus 
membiarkan jarinya ada dalam mulutmu 
untuk kau gigit hingga putus?' 

Orang itu berkata, 'Aku kira beliau bersabda, 
'Seperti unta jantan menggigit (maksudnya, 
tanpa ada belas kasihan)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persewaan " (37), Bab: 
Pelayan ketika mengikuti perang (5)) 

Penjelasan 

: Perang Tabuk, disebut ‘ usrah (sulit) 
karena Nabi % memobilisasi kaum muslimin 
untuk berperang di tengah kemarau panjang, 
di samping sudah dekat waktu panen, 
sehingga hal ini terasa berat bagi mereka, 
perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriyah. 

: Perang ini. 

jilt* : Yaitu merontokkan. 

1 Yaitu, Perang Tabuk. Disebut dengan jaisyul 'usrah karena 

Nabi jg mengajak para shahabat berangkat perang di 
tengah terik panas matahari, dan saat itu sedang musim 
buan. Mereka pun merasa sulit dan berat Perang Tabuk 
terjadi pada tahun 9 Hijriyah. 


660 



: Dengan menariknya, tsaniyyah adalah 
gigi seri, gigi seri ada empat; dua di atas dan 
dua di bawah. 

*££ jii? : Nabi jgj; tidak mewajibkan diyat 
ataupun qisas padanya. 

: Memakannya dengan ujung-ujung 
gigi- 


QISHASH GIGI DAN SEJENISNYA 

HADITS KE-1090 

CtS- 0^5” : jll - W 

<jU$l & gjU. 

ijJSij aJl £■ 4ll fezi\ £>ll i jdUoiJl ^flJl 

JlSS jJuj aIc, &» 

& 4)1 ijLj JUS 4)1 U vjL jiiw 
j^UaaJI 4)1 <uif- dill 

diji jj-j jiil ci?£3^ 

jp J*-*^1 JJ (j*° 4ll iCc- *4* 4)1 

g# 4 ji 

14^5 uL o ybT 1# :j 4>^>l) 

(^Ui ^>lj 


Anas berkata, "Rubayyi' — bibi Anas bin 
Malik— pemah mematahkan gigi seri budak 
dari kaum Anshar. Mereka minta qishas dan 
mendatangi Nabi j§g. Maka Nabi jg menyuruh 
untuk mengqishashnya. Anas bin Nadhar— 
paman Anas bin Malik— berkata, 'Tidak, demi 
Allah, jangan engkau patahkan giginya, 
wahai Rasulullah.' Rasulullah ig bersabda, 


'Wahai Anas, ketetapan (hukum) dari Allah 
adalah qishash.' Kaum Anshar pun kemudian 
merelakannya dan rela untuk menerima 
denda. Nabi jg lantas bersabda, 'Sungguh, 
di antara hamba-hamba Allah itu ada orang 
yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, 
Dia pasti akan mengabulkannya.'" 

(HR Bukhari, Kitab: "Tafsir Al-Qur'an", Bab: 
Firman Allah, "Dan luka-luka (pun) ada 
qisasnya." (Al-Maidah 45) (6)) 

Penjelasan 

4 I 1 I U t*L ’jL&Ji Si : Ini bukan penolakan 
terhadap hukum, tapi untuk menafikan 
kejadiannya, karena beliau memiliki 
kedekatan di sisi Allah, percaya pada karunia 
dan kelembutan-Nya, dan Ia tidak akan 
meruntuhkan harapan beliau, tapi memberi 
ilham. 

C&j : Mereka urung menuntut qisas 
terhadap Rubayyi. 

J$\ : Ganti rugi luka sebagai diyat, jamaknya 
urusy, sama seperti kata fils dan fulus. 

5$ : Barrallahu qasamahu artinya Allah 
membenarkan sumpahnya. 


PERKARA YANG DAPAT 
MENYEBABKAN SEORANG MUSLIM 
BOLEH DIBUNUH 


HADITS KE-1091 


<.i * > • * • i. • ^ > • , 

JV3 : JV3 4JJI X*£> -VW 

, • > i, | •‘7 " fi., ? «- 

(4 **- 4 * : (^i3 6 ^ 4)1 4)1 

\ 4)1 ttfj Al a3l H ol J 4 & 

'(ja (3jQJ 3 <C^lpl *r^!3 jliDl 

ii-Uil iljlSll #5)1 


661 



(j-.avM iji rjluj a) jj <_jL "l :CjU jJI otiT AY :j 4>-^j-t) 

(u-a* 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Darah seorang muslim yang 
telah bersaksi bahwa tiada llah baginya 
selain Allah dan aku adalah utusan-Nya tidak 
boleh ditumpahkan, kecuali dengan salah 
satu dari tiga perkara berikut; membunuh, 
berzina padahal ia telah menikah, dan orang 
yang meninggalkan agama (murtad), yang 
meninggalkan jamaah kaum muslimin." 

(HR Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Firman Allah, “Jiwa (dibalas) dengan jiwa." 
(Al-Maidah:45) (6)) 

Penjelasan 

^1 : Yaitu dengan salah satu dari 
tiga hal, huruf jar di sini terkait dengan hal, 
perkiraannya demikian; kecuali ia melakukan 
salah satu dari tiga hal, dengan demikian 
rangkaian kata ini menjadi pengecualian 
yang menghapus fungsi U sebelum N| untuk 
rangkaian kata berikutnya, selanjutnya 
sesuatu yang dikecualikan kemungkinan 
darah, sehingga perkiraannya demikian; 
tidak halal darah seorang muslim, kecuali 
jika darahnya melakukan salah satu dari tiga 
hal, atau kemungkinan dikecualikan dari kata 
hS , sehingga perkiraannya demikian; tidak 
halal darah seorang muslim, kecuali orang 
yang melakukan salah satu dari tiga hal, 
sehingga li&i menjadi hal kata , dan ini 

boleh karena ll&i adalah sifat. 

JLisll : Boleh membunuh suatu jiwa 
sebagai qisas karena membunuh jiwa lain 
secara semena-mena dan zalim, hak qisas 
khusus untuk wali korban saja, bukan yang 
lain, ia boleh membunuh orang yang wajib 
dihukum qisas, ba' pada kata u JixJL untuk 
persamaan ( muqabalah ). 


44&I3 : Orang yang sudah pernah menikah, 
mukallaf, dan merdeka. Kata ini disebut 
untuk lelaki dan perempuan, dengan syarat 
sudah pemah menikah dan berhubungan 
badan. 

$jll : Pezina halal dibunuh dengan rajam. Jika 
yang mengeksekusi bukan imam, menurut 
pendapat kuat Syafi’iyah, tidak ada qisas bagi 
pelaku, karena darah pelaku pembunuhan 
halal. 

jyUJl 3 : Keluar dari agama. 


DOSA ORANG YANG PERTAMA 
MEMBERI CONTOH PEMBUNUHAN 


HADITS KE-1092 


<4JL£> 4m I 4JJ 1 — V 

j * 1 * &\ j \5 : 


Cj\jLa fjT jjii- \ :«LwSll v_jb5* V 

oJit- Ai\ 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
bersabda: Tidak satu pun jiwa yang 
terbunuh secara zalim melainkan anak 
Adam yang pertama ikut menanggung dosa 
penumpahan darah itu. Karena dialah orang 
pertama yang mencontahkan pembunuhan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi - (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan keturunannya (1 )) 


Penjelasan — 

JjSi jSl : Qabil, karena dia membunuh 
saudaranya, Habil. 

J ' 4 : Bagian. 


662 



PERKARA PEMBUNUHAN ADALAH 
PERKARA YANG PERTAMA KALI 
DIBERI PUTUSAN PADA HARI KIAMAT 


HADITS KE-1093 


ZA Csej -v w 

jjf :fLj ^ jll 

fj i (joLoaJI <_jVj tA :jli jJI A^ : j tSjUkJI 


(i-LSjl 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, Nabi 
bersabda: "Perkara yang pertama kali akan 
diberi putusan di antara manusia (pada hari 
kiamat) ialah perkara darah (pembunuhan) " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ruqaq (kelembutan)" 
(81), Bab: Balasan pada hari kiamat (48)) 

Penjelasan 

jUSJU ow ^ : Yaitu yang terjadi 

di antara manusia di dunia. Makna hadits; 
permasalahan pertama yang diputuskan 
adalah persoalan terkait darah. 


PENGHARAMAN TEGAS ATAS 
PELANGGARAN TERHADAP DARAH, 
KEHORMATAN, DAN HARTA 


HADITS KE-1094 


>•'.1 ? Hi i * «- * > • „ 

4AJl «» j=au (J,\ -VH 

jj OUj)l : Jl3 (jju/j A^Ifr 

»5is uSi &ji ogiln jU 




jij SjJuJI ji :o ( c]|Jxa aJujI IfU 

isS\> 44-jj 


ilfti jJjiy &i :dl &> ^ if 

■Jl- *| •? ■«'>' 5.. ' s' 

AjIUJ* Jj*. 

:di & oL; iS :JV5 jf :di i|j.l jl ^ 

• s jf? ,s^,c 5, ' ? *\» * ** 
4 ^1 . 110 . 1 1 ) Aj | u * Ji > aJlC’I Aj *OJ l 

«J6 :J15 j? :dl C M J^jf :JV| <aJ* 1 
&£ ji cJU &\ :dJ lift jjg 

:Uii ^l^^lrjliA^I 
J£f) J22 jis jLi-sio SjS :Jvl £ 
^l>V 5 :jvl (j&\ Jlfj 

3 !<AA |L^3<aJj 3 l<AA j»l^>- 

^ oiiiiij til* ^ 

> ' silt t • •- i»* ill of • i I.- • ? 

il (^suUf’l 

4ju1i ^2i S? oil j jAj& 

s - - t • 2- »,?*? ,c • s s-i » > •- - o - 

(JJU 7 i lil A t> | 3 >J AXa^rO ^ jOW 

ciL; ji Si :jvl £5 jdij &\ 112 

*HH + 

0^-r* 

(p* t»i> ylj VV ljLS' at 4j>^>.|) 


Abu Bakrah ass meriwayatkan dari Nabi ig, 
yang bersabda: "Waktu berputar seperti 
keadaan ketika Allah menciptakan langit dan 
bumi. Tahun terdiri dari 12 bulan. Empat di 
antaranya adalah bulan suci, tiga berurutan, 
yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, 
dan yang ke-empat adalah Rajab yang 
dinamai sebagai penghormatan terhadap 
suku Mudhar, yang terletak di antara bulan 
Dumadah (Tsaniyah) dan Sya'ban." 

Kemudian Nabi £g berkata, "Bulan apa ini?" 
Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 


663 



lebih tahu." Mendengar jawaban itu, Nabi 
3g diam hingga kami sempat mengira beliau 
akan menyebutnya dengan nama yang 
lain. Nabi jg berkata, "Bukankah sekarang 
bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Ya." 
Kemudian Nabi berkata, "Kota apa ini?" 
Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu" Mendengar hal itu, Nabi diam 
hingga kami sempat mengira bejiau akan 
menyebutnya dengan nama yang lain. Nabi 
M berkata, "Bukankah ini kota Mekah." Kami 
menjawab, "Ya." Kemudian Nabi gj berkata, 
"Hari apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi terdiam 
agak lama hingga kami sempat berpikir 
beliau akan memberinya nama lain. Lalu 
Nabi $3 berkata, "Bukankah hari ini hari Nahr 
(penyembelihan)?" Kami menjawab, "Ya." 

Lalu Nabi $jj; bersabda: "Sungguh, darah, 
harta— Muhammad (salah satu perawi) 
mengatakan, 'Aku kira beliau juga 
mengatakan: dan kehormatan kalian — 

adalah suci satu sama lain seperti sucinya hari 
kalian ini, di kota kalian ini, di bulan kalian ini. 
Dan sungguh, kalian akan berjumpa dengan 
Rabb kalian, dan Dia akan menanyakan amal 
perbuatan kalian. 

Hati-hatil Dangan sampai kalian kembali 
menjadi orang-orang sesat sepeninggalku 
yang saling memenggal leher satu sama lain. 
Sudah menjadi kewajiban mereka yang hadir 
(di sini hari ini) untuk menyampaikan pesanku 
ini kepada mereka yang tidak hadir. Mungkin 
mereka yang tidak hadir lebih memahami 
(pesan ini) daripada mereka yang hadir 
pada saat ini.— Muhammad (perawi) ketika 
menyebutkan hadits ini selalu mengatakan, 
'Nabi Muhammad ^ benar'— Nabi 
kemudian berkata dua kali, "Bukankah telah 
aku sampaikan (pesan Allah ini)?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 


Penjelasan 

: jlS danjlJill artinya berkeliling di sekitar 
sesuatu dan kembali ke tempat semula. 

jj : Disebut Dzulqa’dah karena saat itu 
perang dihentikan. 

*44-1 ji : Disebut Dzulhijjah karena bulan ini 
adalah bulan haji. 

: Disebut Muharram karena peperangan 
diharamkan pada bulan itu. 

^ <lS.j : Bulan Rajab disandingkan pada 
kabilah Mudhar karena kabilah ini sangat 
menjaga kesucian bulan Rajab, lebih dari 
kabilah-kabilah Arab lain, meski tak seorang 
Arab pun yang menghalalkan perang pada 
bulan ini. 

;idl jlljf : Maksudnya Makkah, alif dan lam 
pada kata ini untuk sesuatu yang sudah 
diketahui. 

jL4aJl ptj : Maksudnya harta sebagian orang 
atas sebagian lain. 

p4=.ll.c. jl4a»i><jfrtj : Yaitu diri dan nasab 
kalian, karena kata ‘ardh disebut untuk jiwa 
dan nasab. 



mereka meyakini tempat dan waktu yang 
disebut sangat diharamkan, tidak ada sedikit 
pun di antaranya yang dihalalkan. 

jjs : Pada hari Kiamat. 


DENDA ATAS PEMBUNUHAN JANIN 
DAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK 
DISENGAJA 


HADITS KE-1095 

ht a fa &\ 


664 



cijS 


vfefi? 4 $ ^3 *&* ‘A?^ £S W 

J& CfLj jl £U£S4 

jj JiS ifct jl # :5jl IJJL; j u £* Jf 

<>* ^ jj-y C :cJ> ; 4 jJl alkali 

ays jy aj^ii % & % tfWjJj. H 

& lli u!j :jdb} 4& iill Ji ^Jl jlSS JSa 

$#3i 05^-S 

v»Aj IT x.h.'l v-»US* VT :j (JJjlitJl *>-^1) 


Abu Hurairah ess meriwayatkan bahwa 
Rasulullah pernah memutuskan perkara 
antara dua wanita dari Bani HudzaiP 
yang sedang berkelahi. Salah seorang 
melempar lawannya dengan batu dan 
mengenai perutnya padahal ia sedang 
hamil, hingga menyebabkan kematian 
anak yang dikandungnya. Lalu mereka 
mengadukan peristiwa itu kepada Nabi $ 5 . 
Beliau memutuskan hukuman (bagi wanita 
pembunuh) untuk membayar diyat janin 
dengan seorang hamba sahaya laki-laki atau 
perempuan. 

Lantas wali wanita yang menanggung (diyat) 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
saya harus menanggung orang yang belum 
bisa makan dan minum, bahkan belum bisa 
berbicara ataupun menjerit sama sekali? 
Bukankah hal itu dapat dikatagorikan sebagai 
kecelakaan yang tidak dapat dihindari?" Nabi 
sH bersabda, "Orang ini teman paranormal 
(karena berbicara dengan bersajak seperti 
mantera dukun)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Perdukunan (46)) 


2 Yaitu, Ummu Afifah bin Masruh (pembunuh), dan Malikah 

bin Uwaimir. 


Penjelasan 

;jc- : Bagian putih pada wajah, kata ini disebut 
untuk tubuh secara keseluruhan, ini namanya 
menyebut sebagian untuk keseluruhan. 

: Badal untuk :j£. 

: Beliau memutuskan agar dia 
membayar budak. Wali si wanita tersebut 
adalah suaminya. 

: Menanggung diyat, hutang, dan lainnya, 
kata ini mengikuti pola kata ta’iba, kata ini 
memerlukan obyek dengan penggandaan 
( gharrama ) dan alif ( aghrama ), artinya aku 
menjadikannya menanggung. 

j«£Ll : mengeluarkan suara keras saat lahir. 
Jhi : Dari kata buthlan. 

oU&i o'ji-l : Karena kata-katanya mirip 
seperti kata-kata para dukun. 


HADITS KE-1096 


, . , I ' S'* i 1 {* ' . 

<J&J ***"' Oi 

jul 4 &\ 

:jji . JU Alii { Jio$ Jl 

„ Si. - £ ■*?? S'? • ' > • • -A of * ' 

£g*JI <*1 4j 1 1 j- 1 A*ljl •X*£' 

« o' ^ < o* #i | o' 

Aj aJuioj ArtijC’ 4JJ1 ^*0 

(0^11 v»Aj To AY (jljLwJI <k>^l) 


Hadits Mughirah bin Syu'bah. Umar m 
meriwayatkan bahwa ia pernah meminta 
pendapat mereka berdua dalam hal wanita 
yang menggugurkan janin. Mughirah pun 
mengatakan, "Nabi memutuskan dengan 
ghurrah; budak atau hamba sahaya." 
Muhammad bin Maslamah memberi 
kesaksian bahwa ia pernah menyaksikan 
Nabi memutuskan seperti itu." 


665 



(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Jan/n seorang wanita (25)) 

Penjelasan 

Jf'&i : Mashdar amlasha, kadang kata ini 
memerlukan obyek, seperti amlashtu asy- 
syai’a, artinya aku menggelincirkan sesuatu 
hingga jatuh, dan kadang tidak memerlukan 
obyek, seperti amlasha asy-syai’u artinya 
sesuatu tergelincir dan jatuh. Aslashat al- 
amr’atu waladaha artinya seorang wanita 
melahirkan sebelum waktunya. Mashdar di 
sini disandingkan kepada fa'il-nya semen tara 
maful-nya dibuang, maksudnya kewajiban 
bagi pelaku tindak kejahatan yang membuat 
janin seorang wanita keguguran. 

^ : Memutuskan. 

: Huruf jar sebagai badal hull min kull, 
para ahli bahasa menjelaskan, ghurrah 
menurut orang Arab adalah sesuatu yang 
paling berharga, dan kata ghurrah di sini 
disebut untuk manusia, karena Allah 
menciptakan manusia dal am bentuk yang 
paling sempuma, sehingga manusia adalah 
makhluk yang paling berharga. 

: Hadir. 


666 



BAB 31 

HUDUD (HUKUMAN) 


HAD (HUKUMAN) MENCURI 
DAN BATASANNYA 


HADITS K.E-1097 

Allft &! jfr -VW 

jlLi gj Jo ^ai> : Jli tjillj 

Jill Jj* 1_>U VT :jjjuU kjbS" AT j *^i-t) 
(UjjJui iijl — !lj JjLJIj 


Aisyah m meriwayatkan dari Nabi beliau 
bersabda: 

"Tangan pencuri harus dipotong jika mencuri 
senilai seperempat dinar." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Laki-laki dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya." (1 3)) 


penjelasan 

: Tangan pelaku pencurian dipotong 
terkait pencurian apapun. 

: Seperempat dinar emas. 


HADITS K.E-1098 


tU .4I.fr 4Jdi (jfcj j*£, ££ 4JJ| -Ufr -VM 

** ~i* 

J jjC £ fLj 4XJI ^Jl :j\l 

«U»j ^ 

:JUl -dll Jji VT :jjjJ- 1 LobS" AT :j ^jUJl o^i-1) 
(l* g-J.il Ijitlub iijLJlj JjU \j 


Abdullah bin Umar S® berkata, "Rasulullah 
gg memotong tangan pencuri karena mencuri 
perisai yang harganya tiga dirham." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Laki-laki dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya" (1 3)) 


Penjelasan 

: Memerintahkan memotong tangan 
pencuri, dengan membuat maful. 

: Maksudnya dalam pencurian. 

: Perisai, disebut mijann karena perisai 
menutupi orang yang membawanya. 


1 1 dinar = 4.25 gr emas 


2 1 dirham = ± Rp 33.000,00 


667 



HADITS KE-1099 

i » • - 


4Ail -jlll j£- toJjJji £)l lio-jj*- -V W 
A^ a^l c JjLJl 4JJI (jjJ :Jli tjaJuwj ^Jifr 

j /- .»...*•»? j>- 

oJJ Jfe&4*3 J-2M (3 _/-4j toJu xhA3 
(| i ■■•) |-} b| jjL-Jl cjL V L ) b$ * A1 ij a>^>!) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: "Allah melaknat pencuri. 
Yang mencuri telur sehingga tangannya 
dipotong, dan ia mencuri tali sehingga 
tangannya dipotong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Melaknat pencuri (7)) 


HUKUM POTONG TANGAN 
BERLAKU BAGI BANGSAWAN DAN 
ORANG BIASA, SERTA LARANGAN 
MENGADAKAN PEMBELAAN DALAM 
HUDUD 

HADITS KE-1100 

1 s? fi., . .. S in* * * * 

jl 4AJl Aw jifr — W* 

: jul usfy. t&j k&\ ch ff£l 

- •* * • *T ' c: • 

V? *1 i>*J 

id jiij *3* Ai J* &\ 

:jfcj *3* &\ & &\ jjlj jul 

UjI : JlS jo p\I jo <U)\ ^ ^ ,!> 

f*i bl *55? fjjf jSjJi eUii 

lyolll 1— a^x-aJ l jL&O lilj 

*2 SSi Sl?\i 5 ? Jj 3 >i fi!3 »sii aIe 


(i)UJt _jjt bjA»> ljIj ot :«LuS|l i_>bS" V (JJjUwJt 


Aisyah gg meriwayatkan bahwa orang-orang 
Quraisy sedang menghadapi persoalan 
yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang 
wanita suku Makhzum yang mencuri. Mereka 
berkata, "Siapa yang mau merundingkan 
masalah ini kepada Rasulullah jg?" 
Sebagian mereka berkata, "Hanya Usamah 
bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah $5 
yang berani menghadap beliau." Usamah 
pun menyampaikan masalah tersebut lalu 
Rasulullah bersabda, "Apakah kamu ' 
meminta keringanan atas pelanggaran 
terhadap aturan Allah?" Kemudian beliau 
berdiri menyampaikan khotbah lalu 
bersabda: 

"Penyebab orang-orang sebelum kalian 
binasa ialah karena bila ada orang dari 
kalangan terhormat mereka (pejabat, 
penguasa, tokoh masyarakat) mencuri, 
mereka membiarkannya. Dan apabila ada 
orang dari kalangan biasa dari mereka 
(rakyat jelata atau orang biasa) mencuri, 
mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi 
Allah, seandainya Fathimah binti Muhamamd 
mencuri, pasti akan kupotong tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi " (60), Bab: 
Hadits Abu Ai-Yaman (54)) 

- - • Penjelasan 

: Membuat mereka sedih. 

Berani. 

I*. :Kecintaan. 

tiliif : Mereka adalah Bani IsraiL 
jilt jLilj : Dengan menyambung hamzah dan 
kadang memisah hamzah, kata ini dibuat 
untuk sumpah. 


668 



HUKUM RAJAM BAG! PEZINA YANG 
SUDAH BERSUAMI-ISTRI 

HAD ITS KE-llOl 


I.UJ» 4jjl (^1 t-)UajU 
6\&3l *3* j/vj .jib fLj fifr ill 
A&ej tl jjif iL 5^1 

<ui* &\ & 4&! 

l) 1 «(3b«j (j^lilb JU? t^JL>-\i oJuu ll^ j j 

wiil J pf5» S? Jf U 4il} :j$ti jjij 

4jji ^ W!5^ 4/v 

*i^5 J£> & *S*^ H 

Jt^’i ji jii 5£ ji J&ii c^\i bi 

lijl! |k>} uL T\ A*\ :j 4>^>l) 

(i^J-aa-1 IjJ 


Umar bin Khatthab ess berkata, 

"Sesungguhnya Allah telah mengutus 

Muhammad s|§ dengan kebenaran, Dia juga 
telah menurunkan Al-Kitab kepada beliau. Di 
antara yang diturunkan kepada beliau ialah 
ayat rajam. 3 Kita semua telah membaca, 
mempelajari dan memahaminya. Rasulullah 
jjjg telah melaksanakan hukuman rajam 
tersebut. Begitu juga kita telah melaksanakan 
hukum tersebut sepeninggal beliau. 

Aku khawatir, lama kelamaan akan ada 
orang yang mengatakan, "Di dalam Al- 
Qur'an kita tidak mendapati ayat tentang 
hukum rajam." Mereka pun tersesat karena 
meninggalkan suatu kewajiban yang telah 
Allah Ta'ala turunkan. Sungguh, hukum 
rajam dalam Kitab Allah adalah benar 


3 Bunyinya; 'Apabila seorang kakek atau nenek berzina, 
maka rajamlah keduanya.' Lafal ayat rajam tersebut telah 
dihapus (mansukh) dari Al-Qur'an, tap! hukumnya masih 
tetap berlaku. 


adanya, wajib diberlakukan atas laki-laki 
dan perempuan yang telah menikah yang 
melakukan perzinaan apabila ada bukti, ada 
kehamilan, dan ada pengakuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidand' (86), 
Bab: Perajaman wanita hamil karena zina jika 
telah menikah (31)) 


Penjelasan 

pijJI cT : Yaitu # £^J1 (orang 

tua lelaki dan orang tua perempuan apabila 
keduanya berzina, maka rajamlah keduanya) 
lafal ayat ini dihapus namun hukumnya tetap 
berlaku. 


4 il : Rajam benar adanya dalam 

kitab Allah, yaitu dalam firman-Nya, “ Dan 
para perempuan yang melakukan perbuatan 
keji di antara perempuan- perempuan kamu, 
hendaklah terhadap mereka ada empat orang 
saksi di antara kamu (yangmenyaksikannya). 
Apabila mereka telah memberi kesaksian, 
maka kurunglah mereka (perempuan itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui 
ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 
(yang lain) kepadanya” (An-NissT: 15) Nabi 
3 gg menjelaskan, bahwa yang dimaksud ayat 
ini adalah merajam pelaku perzinaan yang 
sudah pernah menikah sebelumnya, dan 
mendera pelaku perzinaan yang belum 
pernah menikah sebelumnya. disebutkan 
dalam Musnad Ahmad dari hadits Ubadah 
bin Shamit, ia berkata, “Suatu hari, (wahyu) 
diturunkan kepada Rasulullah jig, kemudian 
setelah selesai menerima wahyu, beliau 
bersabda, ‘Ambillah (syariat) dariku, Allah 
telah memberikan jalan bagi mereka (pelaku 
perzinaan); orang yang sudah pernah 
menikah (berzina) dengan orang yang sudah 
pernah menikah, orang yang belum pernah 
menikah (berzina) dengan orang yang belum 
pernah menikah; orang yang sudah pernah 
menikah; didera seratus kali dan diraj am 
dengan batu, orang yang belum pernah 


669 



menikah; didera seratus kali dan dibuang 
selama setahun'.” 

: Orang yang pemah menikah dan ia 
sudah baligh serta berakal. 

cJl* fy : Jika bukti perzinaan ada lengkap 
dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan 
dalam flqh. 

Ji' £$ : Yaitu wanita yang tidak bersuami 
dan tidak punya tuan ditemukan dalam 
keadaan hamil, dan ia tidak menyebut 
pernikahan syubhat ataupun diperkosa. 

: Mengaku berzina dan terns mengakui 
perbuatan tersebut. 


ORANG YANG MENGAKU BERZINA 

HADITS KE-1102 

Jy-y J?y 

c4Sj i' &ij 5 : sisal <.*jJi 4 

Uid toly» ^jl aJlc- ( jj>- uue 

ail (g\ ftS olSl^i gjf aJS jp I**, 

jS :J* S : J15 Obi : Jill jjij 

<& ail jjSl jul <j£ :j\l oiS^I 

sji^J-i IslSif illl ;o£jl .££j 

Sll*> tojib SOSjill tojl 

'll tt fcjlsf At ^ 4^>1) 


'Wahai Rasulullah, aku telah berzina!' Beliau 
pun berpaling dari laki-laki itu, hingga ia 
mengulanginya sampai empat kali. Setelah 
laki-laki itu mengakui sampai empat kali 
bahwa dirinya telah berzina, Rasulullah jjg 
bertanya, 'Apa kamu gila7 la menjawab, 
'Tidak.' Beliau bertanya lagi kepadanya, 'Apa 
kamu sudah pernah menikah?' la menjawab, 
'Sudah.' Rasulullah jgjj pun bersabda kepada 
para shahabat, 'Bawa orang ini, kemudian 
rajamlah iaP 

Jabir berkata, 'Aku termasuk orang yang ikut 
merajamnya. Kami merajamnya di Mushalla. 
Ketika ia mulai merasakan sakitnya ditimpuk 
batu, ia kabur. (Kami pun mengejarnya) dan 
menangkapnya di dekat Harrah 4 , kemudian 
kami merajamnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidancf' (86), 
Bab: Orang gila laki-laki dan perempuan 
tidak dirajam (22)) 

Penjelasan 

cJLiif J«S : Apakah dia sudah menikah. 

: Tempat shalat Id atau shalat jenazah. 

«JJif Vli* : Ketika terkena lemparan batu 
dan merasa kesakitan hingga merasa resah. 

: Sebuah tempat penuh bebatuan hitam 
di pinggiran Madinah. 


HADITS KE-1103 

f * • - 


*&$•' o? ±63 _>vr 

4% & ^ Ji fe & w 

til \ZZ 


'^1 ail a iSi : jill 

. i| s« - £• ** -S* f -ri*. •»•>*? -I S' 

jjrfl :jud <0 4ji3l JOj (AmS> plo 

Jill ail J_^*jj C (J (jilj «ail lllu 


Abu Hurairah as* berkata, "Ada seorang 
lelaki datang menemui Rasulullah ketika 
beliau berada di Masjid. Laki-laki itu berkata, 


670 


4 Sebuah daerah bebatuan hitam di pinggiran kola Madinah. 



k 3 ■'& £* & ^ 

«a 3 ? j*U Jji djJi JaI *| LLmX> 5 ^ 

ji' ,>? cJfc Jl3 ii* 

cJ>jj jSu if $1 jp Sf jW » 

j -2 jit} : jiil iffjM 0 * sv^i jp o 5 *r> 

lOlH-l* AjU)I :4A)1 oU£su ISIjj (y^aS^i »JLO 

\jj ‘j*\c 44^*o &*?' Jpj “2$* ? 

• ‘^s* i . i' i-! -f i ' «* _£, • , * ! , > •?? 

£13 (\ 4 JUud IJA o£»l Jp JL&l j*jjI 

fU)|l Ja i->Ij 11 :JjjA| v_jb5” AT :J (Jjljdl A»-ji-l) 

(<iP lilt jJ-I 1 ->jJ*j %>-j 


Abu Hurairah s® dan Zaid bin Khalid Al- 
Duhani meriwayatkan, ada seorang laki-laki 
datang menemui Nabi % dan berkata, "Saya 
bersumpah kepadamu dengan nama Allah, 
jatuhkan hukuman yang sesuai dengan Kitab 
Allah kepada kami." Lantas lawannya yang 
lebih faqih darinya berdiri dan berkata, "Ya, 
benar, putuskanlah di antara kami dengan 
Kitab Allah, dan perkenankan saya, wahai 
Rasulullah, untuk berbicara!" Nabi berkata, 
"Bicaralah!" la pun berbicara, "Anak saya 
menjadi pekerja orang ini, kemudian ia 
berzina dengan istrinya. Aku kemudian 
menebusnya dengan seratus ekor kambing 
dan satu pelayan. Aku lantas bertanya 
kepada beberapa orang ahli ilmu dan mereka 
memberitahukan kepadaku bahwa anakku 
harus didera seratus kali dan diasingkan 
selama setahun dan wanita ini harus dirajam." 

Nabi jg bersabda, "Demi Zat yang jiwaku ada 
di Tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan 
perkara di antara kalian berdua hukuman 
yang sesuai dengan (hukum) Allah. Seratus 
ekor kambing dan pelayan dikembalikan 
kepadamu, dan anakmu harus didera seratus 


kali serta diasingkan selama satu tahun. 
Dan engkau hai Unais, temuilah wanita itu 
dan tanyailah ia, jika ia mengakui maka 
rajamlah!" Wanita tersebut mengakuinya, 
Unais pun merajamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidand' (86), 
Bab: Apakah boleh seorang imam menyuruh 
seseorang untuk menegakkan hukuman 
ketika ia tidak ada (46)) 

Penjelasan 

sisl 3 lilt : Aku bersumpah kepadamu dengan 
menyebut nama Allah. 

ill ytSfcu ^1 : Rangkaian kata 

pada posisi hal, syarat fi’il yang menjadi hal 
setelah N} adalah disertai jj atau Nj didahului 
fill yang dinafikan, seperti disebutkan dalam 
firman Allah ess , "Dan setiap ayat dari ayat- 
ayat Tuhan yang sampai kepada mereka 
(orang kafir), semuanya selalu diingkarinya." 
(Al-An’im: 4) Mengingat syarat ha/ pada kata- 
kata ini tidak ada, Ibnu Malik menyatakan, 
perkiraannya adalah demikian 1) Jiitlt u 
eliij (aku tidak meminta kepadamu selain 
perbuatanmu), sehingga maknanya berbeda. 
Ibnu Atsir menyatakan, maknanya; aku 
meminta kepada-Mu dan bersumpah pada- 
Mu, angkatlah permohonan atau suaraku 
dengan mengabulkan doaku. Ibnu Malik 
menjelaskan dalam Syaw&hidut Tawdhih, 
perkiraannya demikian; aku tidak meminta 
kepadamu selain berbuat Berdasarkan 
perkiraan Ibnu Malik di sini, syarat hal 
didapatkan setelah N). 

Sabda Nabi s!g, ill maksudnya dengan 

hukum Allah. 

\lLS : Pekerja. 

jit £ : melayani keluargaku. 

.aL ijJij : Demi hak Zat yang jiwaku berada 

di tangan-Nya, ^jJl bersama shillah dan a’id- 
nya menjadi muqsam bihi, sementara lS J6 
sebagai mubtada', menempati mahal 


671 



khabar, berkenaan dengan huruf jar dan 
jawab sumpah. 

lj fo&l : Maksudnya tert'olak. 

p£ : Maksudnya diusir hingga satu 

tahun. 

\iZ fljil ^ ifcl : Temuilah dia untuk 
memutuskan perkara kepadanya, ughdu 
mengandung makna pergilah, karena 
orang Arab menggunakan kata rawah 
dan ghudhuw untuk makna pergi. Ruhtu 
ila fulart dan ghadawtu ila fulan, artinya 
aku pergi menemui fulan, kadang kata ini 
menggunakan ^ untuk menunjukkan faedah 
isti'la'. 

: Apakah ia memaafkan lelaki yang 
menuduhnya berbuat zina atau tidak. 

oli : Apabila ia mengaku berzina. 


YAHUDI AH LI DZIMMAH D I RAJ AM 
KARENA BERZINA 

HAD ITS KE-1104 

. 0**0 | ^• 00 '*^ * i | • ^ ^ ® 0 

& 4J1I ^ N N * i- 

• <0 

£* 5in Jji 4 jLj jj 10 Jf 
jul @ 51^13 0 %J Jfa 
iojjf IS :fLj ^ <UJl 

jp £*33 .UjjioS SI3JUU iptl 

JLa 3 tLfeJUU Laj 1^1*3 La ^A3 (^>^1 AjI 
£3 lSl9 ^3 3 J 4 £} ill 

Jjf V£i Ju4 i; jli :$U3 ^jll fel 


l>jl «fLj *3* ill ill JJij 

j *»" , 

7- f--»r ? * s , , > •!,' J j • i , j*' 

Jp &S v/** t>? ^ ■** fr 

<Ull Jji <_>U n ul^ "l\ :j 

(pj>>U Jjiyu UT tijiyj 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah 
lalu bercerita bahwa ada seorang laki-laki 
dari kalangan mereka dan seorang wanita 
berzina. Lalu Rasulullah $g bertanya kepada 
mereka, "Apa yang kalian dapatkan dalam 
kitab Taurat tentang permasalahan rajam?" 
Mereka menjawab, "Kami mempermalukan 
(membeberkan aib) mereka dan mencambuk 
mereka." 

Abdullah bin Salam berkata, "Kalian 
berdusta. Sungguh, dalam kitab Taurat ada 
hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab 
Taurat!" Mereka pun membacanya secara 
seksama lalu salah seorang di antara mereka 
menutupkan tangannya pada ayat rajam, 
dan hanya membaca ayat sebelum dan 
sesudahnya saja. 

Kemudian Abdullah bin Salam berkata, 
"Coba kamu angkat tanganmu!" Orang itu 
pun mengangkat tangannya, dan ternyata 
ada ayat tentang rajam. Mereka pun 
berkata, "Dia benar, wahai Muhammad, di 
dalam Taurat ada ayat tentang rajam." Maka 
Rasulullah memerintahkan kedua orang 
yang berzina itu agar dirajam. 

Abdullah bin Umar berkata, "Dan kulihat 
laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar 
terhindar dari lemparan batu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Mengenal Muhammad 
seperti mereka mengenal anak-anaknya 
sendiri" (26)) 


672 



Penjelasan 

II Js & : Terkait hukum rajam. 

: Kami membuka segala aib mereka di 
hadapan banyak orang. 

bt JijJl djtjj : Yaitu tertelungkup. 


HADITS KE-1105 


** •” "i- ^ 

Jj-D J* ‘Jj' cjl :Jll 

Jls :cJi fJU :J\J jJuwj AJl£ 4JJ1 4JJI 
*)l :Jlfl J*J ft jjUl 9JJ-J 


kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, 
jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian 
orang-orang yang beriman.” (An-NQr: 2). Ini 
menunjukkan, rajam berlalu setelah surah 
An-Nur turun, karena surah ini turun terkait 
peristiwa dusta pada tahun empat, lima, atau 
enam Hijriyah, sementara ketentuan rajam 
berlaku setelah itu, karena Abu Hurairah 
ada saat itu, Abu Hurairah sendiri masuk 
Islam pada tahun tujuh Hijriyah, sementara 
Ibnu Abbas baru datang bersama ibunya ke 
Madinah pada tahun sembilan Hijriyah. 


HADITS KE-1106 


Asy-Syaibani berkata, "Aku bertanya kepada 
Abdullah bin Abi Aufa, 'Pernahkah Rasulullah 
H merajam?' la menjawab, 'Pernah.' Aku 
bertanya lagi, 'Sebelum surat An-Nur 
diturunkan atau sesudahnya?' 5 la menjawab, 
'Aku tidak tahu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidand' (86), 
Bab: Perajaman bagi orang yang telah 
menikah (21)) 


Jlfl :J15 «U£- 4Jdl £S?J 0 jij* $ tio.Xp» -\\*^ 
** •*2» 

&& ift\ cij \l\ :fLj & &\ 

cJj p «tiuj 

^t cij it p % 

" I » 

((^IjJI Ju<JI Vt VI : 


Penjelasan 

jjill jli : Maksudnya sebelum surah An- 
Nur diturunkan, maksudnya firman Allah, 
" Pezina perempuan dan pezina laki-laki, 
deralah masing-masing dari keduanya 
seratus kali, dan janganlah rasa belas 


5 Maksudnya ialah ayat; "Perempuan yang berzina dan 
laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang 
dari keduanya seratus kali dera." (An-Nur: 2). Namun, 
dalil yang ada menunjukkan bahwa rajam mulai 
dilaksanakan setelah surat An-Nur turun. Sebab, An-Nur 
turun berkenaan dengan kasus berita bohong (Haditsatul 
l(ki) tahun IV, V, atau VI Hijriyah. Dan pelaksanaan rajam 
terjadi setelah itu. Sebab, Abu Hurairah ikut menyaksikan 
peristiwa itu, dan ia baru masuk islam pada tahun ke 
VII Hijriyah. Selain itu, Ibnu Abbas juga baru datang ke 
Madinah bersama ibunya pada tahun ke IX Hijriyah. 


Abu Hurairah berkata, "Nabi jg§ bersabda: 
'Jika seorang budak wanita berzina dan 
terbukti perzinaannya maka ia dihukum 
cambuk tanpa dicela dan dihinakan. Jika 
berzina lagi maka dihukum cambuk tanpa 
dicela dan dihinakan, dan jika berzina lagi 
untuk ketiga kalinya maka juailah ia sekali 
pun dengan harga senilai sehelai rambut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual budak yang berbuat zina (66)) 


673 



Penjelasan 

litfj owl* : Perbuatan zina wanita tersebut 
terbukti karena adanya bukti, kehamilan, 
atau pengakuan. 

Hj : Tidak mencelanya karena berbuat 
zina setelah ia dihukum dera, karena hukum 
dera menghilangkan celaan. 

: Sebagai anjuran untuk menjual budak 
tersebut, maksudnya setelah dihukum had 
zina. 

& cpi % : Ini dorongan yang ditekankan 
untuk menjual budak tersebut, adanya 
dibatasi dengan bulu, karena tali dari bulu 
paling banyak mereka gunakan. 


o' d #33 ""* Y 

cij bUiA’l ^ jil jilj 5i»i 

cij ij p dij^i! cij ij : j\S ^ flj 

JSj ^3 O' jii .UjJW-tf 

(01)^ Ju«Ji <-J »Vj ls£" rt :j tSjlpyll 


H ADITS KE-1107 


Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ^ 
meriwayatkan bahwa Rasulullah |gj pernah 
ditanya tentang hukum seorang budak 
wanita yang belum menikah yang berzina. 
Beliau menjawab, "Dika dia berzina maka 
cambuklah ia. Dika berzina lagi maka 
cambuklah ia. Dan jika berzina lagi maka 
juallah ia sekali pun hanya seharga seuntai 
tali." 

(HR. Bukhari, Kitab: “3 ual Beli" (34), Bab: 
Menjual budak yang berbuat zina (66)) 

Penjelasan 

qc- : Tentang hukum budak wanita. 


iyai pj : Karena ia menjaga diri dengan sifat 
'iffah. 

UyLi : Setelah dihukum had. 

% : Fa'il maknanya maful, yaitu tali 
yang dipintal dari bulu. Ini menunjukkan 
budak perempuan yang berbuat zina tidak 
ada nilainya. 


HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMER 


HAD ITS KE-1108 


aILc- 4JJl aio : Jli < jjil -\VA 

jM &3 ‘j-i' 

Oi "j' 

o^2a)l t rjjJki-l A't 4^p.t) 

(J UJIj 


Anas as meriwayatkan, "Nabi $§ pernah 
memukul peminum khamer dengan pelepah 
kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah 
mencambuknya sebanyak 40 kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidanc/' (86), 
Bab: Mendera dengan pelepah dan sandal 
(4)) 


HAD ITS KE-1109 




aii 5311 ft ^ -Nv-t 

1p-\ 1 /.CjjLj J&-\ Jp I Jo- jLJj^l U : j\J 

6U j) Ail! < Co-Li Sit 3 

51 ^ jLj 5 i» i &\ Jt euSj 

(JUJb 


674 



Ali bin Abi Thalib m berkata, "Aku tidak 
merasa menyesal jika menegakkan hukuman 
atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali 
terhadap peminum khamer. Sebab, andaikata 
ia meninggal, aku harus membayar diyatnya. 
Yang demikian itu karena Rasulullah |g tidak 
pernah mencontohkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidand' (86), Bab: 
Mendera dengan pelepah dan sandal (4)) 

Penjelasan 

: Yaitu aku sedih padanya. 

J&\ 'll) : Kecuali peminum khamar. 

: aku memberikan diyamya pada yang 
berhak. 

&L 1 : Tidak menentukan ukuran had secara 
pasti. 


JUMLAH CAMBUKAN TA’ZIR 


HAD1TS KE-110 

0& :Jl3 <4JL& 4ii\ ($o j ^1 doA> -MV 

» A 9 Jt Cl \ 4 m* + •T'*' |i.i ^ •*’ 1 J « I 

<Jj3 i 

4ll JL»- Jo- al iClUf yJLfr 
tt SajJiAl l— >lsS" K\ !(j 

(A 


Abu Burdah berkata, Nabi jg bersabda, "Tidak 
boleh menjilid lebih dari sepuluh kali kecuali 
dalam had yang telah Allah tetapkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hukum Pidand' (86), 
Bab: Batasan hukuman ta'zir (42)) 

Penjelasan 

J»t Xfis. : of zharaf, ia adalah sifat untuk 
mashdar yang dibuang, yaitu of 


mudhaf ilahi, jamak $f., yaitu lebih 
dari beberapa kali cambukan, seperti kata- 
kata; dharabtuhu ‘asyrata aswath, artinya 
aku memukulnya dengan beberapa kali 
cambukan, alat ditempatkan dalam posisi 
pekerjaan dalam hal ini. 


HUKUMAN HAD ITU SEBAGAI 
PELEBUR DOSA BAGI PELAKUNYA 

HAD1TS KE-1111 


«U£- 4JJl :j0j ooUall oiUfc do-Jo- -MM 

01 :££Ji &J £&\ j£i jij ^ 5§ 

iSjij * jil jd^j JLfr in jd i 
Uli 41 Ij I^STpiS ^0'^ l ^ 

% ftsSijf !#* Vs SlP % 5^ Sj 

^ tjs 

T*" •JJ 1 * f* * i ^ .• i* -P • 2 o ^ 

Jf *^VI jofeda Jj ^ Yj 

dill 4 dS# di dUi 6U>? .ail 

o^Lo ju UxJy dUi dd>l J43 

Calc, id on “Ux- Ux id ol <411 jl J43 <4il 

dUj jp 

jjt Uj jc>- ujL <_>VsS' t 


Ubadah bin Shamit sa«, seorang shahabat 
yang ikut Perang Badar dan baiat Aqabah, 
meriwayatkan bahwa ketika berada di 
tengah-tengah sekelompok shahabat, 
Rasulullah $§ bersabda: "Berbaiatlah kalian 
kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah 
dengan apa pun, tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak membunuh anak-anak kalian. 


675 



tidak membuat kebohongan yang kalian 
ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, 
tidak bermaksiat dalam perkara yang 
ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang 
memenuhinya, ia mendapat pahalanya dari 
Allah. Barang siapa melanggar satu dari hal 
tersebut, ia dihukum di dunia dan itu menjadi 
kafarat (penebus dosa) baginya. Barang 
siapa melanggar satu dari hal tersebut 
kemudian Allah menutupinya maka urusannya 
terserah kepada Allah, Dia memaafkannya 
atau menyiksanya." 

Ubadah berkata, "Kami pun berbaiat kepada 
beliau atas hal itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (2), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (11)) 

Penjelasan 

iji? i+i : Hadir dalam perang Badar, IjjJ nashab 
karena fi’il i+i, bukan karena maful flhL 

: Jamak naqib, artinya pemuka, 
penjamin dan pemimpin kaum, mereka 
berjumlah duabelas orang. 

CLie : Antara sepuluh hingga empatpuluh 
orang. 

'Sj : Anak-anak secara khusus 
disebut karena umumnya mereka inilah 
yang dibunuh karena takut miskin, atau 
karena membunuh anak-anak lebih berdosa 
dari membunuh selain mereka, maksudnya 
mengubur hidup-hidup anak, ini adalah 
pembunuhan terburuk, atau tindakan ini 
memutuskan tali kekeluargaan, sehingga 
anak-anak lebih mendapat perhatian. 

0^ : Dengan kebohongan yang 

mencengangkan orang yang mendengar 
karena sangat buruk, seperti tuduhan zina 
dan pembeberan aib. 

ZjjjZ : Dari iftira, artinya kebohongan yang 
kalian buat-buat. 

J ^£=4*1 Ow : Dari kalian sendiri (kalian 
buat-but sendiri), atau kebohongan yang 


berasal dari hati yang ada di dalam diri 
seseorang lalu ia perlihatkan dengan lisan, 
atau maknanya adalah janganlah kalian 
menuduhkan aib kepada orang secara 
langsung. 

OjyZ & Slj : Makruf adalah apa yang 
kebaikannya diketahui dari Nabi baik 
berupa perintah atau larangan. 

dl)l £ Ciyj : Dihukum di dunia dengan 
hukum had. 


HAD1TS KE-1112 
«<• 

> * > i ^ 






cjUf :JVS jjuj Ufi 4JJI 4JJI 

jifjJI jj tj£q- ^L)lj 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Hewan itu 

perbuatannya tidak ada jaminannya 
(denda), sumur itu bila mencelakai tidak ada 
jaminannya, tambang itu bila mencelakai 
tidak ada jaminannya, dan harta rikaz (harta 
karun) zakatnya seperlima." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Zakaf (86), Bab: Pada 
harta yang terpendam zakatnya seperlima 
( 66 )) 


Penjelasan 

: Hewan ternak, karena hewan tidak 
berbicara. 

: Yaitu sia-sia dan tidak ditanggung. 
Harus diperkirakan adanya luka, karena 
jika hewan itu sendiri yang dinilai sia-sia, 
tentu tidak ada artinya. Maksudnya, ketika 
hewan terlepas lalu menubruk seseorang 
hingga menyebabkan luka, atau merusak 
harta benda, maka pemilik hewan tersebut 


676 



tidak menanggung ganti rugi. Namun jika 
hewan tersebut bersama si pemiliknya lalu 
merusak sesuatu, si pemilik harus mengganti 
kerusakan yang ditimbulkan hewan miliknya, 
baik pengrusakan terjadi pada malam 
maupun siang hari, baik si pemilik hewan 
tersebut menuntun, menunggangi, atau 
menggiring hewan tersebut, baik ia berstatus 
sebagai pemilik, pekerja, peminjam, ataupun 
perampas hewan tersebut, baik si hewan 
merusak barang dengan kaki depan, kaki 
belakang, gigi, ataupun ekor. 

jUij : Sumur yang digali seseorang di tanah 
miliknya, atau di tanah tak bertuan, lalu ada 
orang jatuh ke dalam sumur tersebut, atau 
sumur runtuh menimpa orang yang disewa 
untuk menggali hingga ia tewas. Sementara 
jika ia menggali sumur di jalanan kaum 
muslimin atau di tanah milik orang lain 
tanpa izin, lalu ada orang mati di sumur itu, 
saat itu diyat ditanggung keluarga orang yang 
menggali sumur tersebut, sementara kafarat 
diambilkan dari harta milik orang yang 
menggali. Sementara jika korbannya bukan 
manusia, ganti rugi ditanggung orang yang 
menggali. 

: Ketika seseorang menggali tanah 
miliknya atau di jalan untuk mengeluarkan 
barang-barang tambang, lalu ada orang 
jatuh di galian tersebut, atau galian runtuh 
menimpa orang yang menggali. 

jB'JJl jj : Harta karun pendaman Jahiliyah. 

: Rikaz dihubungkan dengan barang 
tambang menunjukkan bahwa keduanya 
berbeda, dan zakat seperlima diwajibkan 
pada rikaz, bukan pada barang tambang. 


677 




BAB 32 

PUTUSAN HUKUM 


TERDAKWA HARUS DISUMPAH 
(UNTUK MENGELAKKAN DAKWAAN) 

HADITS KE-1113 

id £$ <&i\ ajioX; 4 

jjI Jl £^3 Jp C*fr3ll < 14 !^ ^ uiib 
4AJl AUl J15 : 0^4^ 0^ ‘UJfC®’ 

iUo J-&I jj :jd^j *3* 

op uJ-c- 1}^!3 ‘^4 (^13^13 $ 

ci>ll VAjjf'Si (4AJ| a^u Ojjlii 

:j^j &! & Zg\ j\S :rf l> £1 jtf 

*-jIj T* jT S ) yi Y* ij^ w j d l t— jIiS* to :J ^>>pl) 

(^LlS iLs Jill xt*j OJ^' ^1 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa pernah 
ada dua orang wanita yang menjahit kulit 
di sebuah rumah atau di sebuah kamar. 
Lalu salah seorang dari mereka keluar 
dengan telapak tangan tertancap alat jahit. 
la pun menuduh temannya. Akhirnya hal itu 
dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas 
berkata, "Rasulullah bersabda, 'Andaikan 


semua pengaduan orang selalu diterima 
begitu saja maka akan hilang darah dan harta 
suatu kaum. Ingatkanlah ia kepada Allah 
dan bacakanlah kepadanya firman Allah: 
Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah 
mereka (Ali Imran: 77)."' Orang-orang pun 
mengingatkan perempuan itu dan ia pun 
mengakuinya. 

Kemudian Ibnu Abbas berkata, Nabi ^5 
bersabda, "Sumpah diminta dari orang yang 
dituduh ." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Sesungguhnya orang-orang 
yang menukar janji (nya dengan ) Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang 
sedikit (3)) 


Penjelasan 

l£k\ : Tempat yang terpisah dari rumah, 
lllU : Alat pelubang sepatu, lalu si wanita 
ini menuduh wanita yang satunya telah 
menghilangkan alat tersebut. 

JLlill Jad ’) : Yaitu hanya berdasarkan 
laporan saja untuk memberlakukan bak 
terhadap orang lain di hadapan hakim. 

0 »^o : Tentu pihak tertuduh tidak 

punya kesempatan untuk membela diri dan 


1 Orang yang tertuduh (terdakwa) diminta bersumpah untuk 
membela diri dari tuduhan tanpa bukti yang dialamatkan 
kepadanya. 


679 



harta. Sisi kesamaan dalam qiyas syarat ini; 
jika dakwaan semata dikabulkan, maka tidak 
ada bedanya darah, harta benda, dan lainnya. 
Sisi kebatilannya jelas; yaitu kezaliman. 

iiu : Mereka menakuti wanita yang 
satunya (pihak tertuduh) agar tidak 
mengucapkan dan menyepelekan sumpah 
palsu. : la kemudian mengaku bahwa 

ia telah menghilangkan alat pelubang sepatu 
milik temannya tersebut. 

Alic. jc. : Yaitu jika tidak ada bukti 
untuk menangkal tuduhan yang diarahkan 
kepadanya. 


HUKUM DIPUTUSKAN BERDASARKAN 
LAHIRIYAHNYA 


HAD ITS KE-1114 

&\ -uu 

Jji £*3 fey *3* ^ 

oCj a A il tjjuy aJl S’ AJJl 

2j3 * j % ^ 

(jOxa ^Jul (jj£=q (jl Jjtld 

p ° ** •* ® jT . * 0 

Cwhd ‘(ilJJa a) ( ^h3l3 AjI u ^v u 

li ju>-Qj jlill Ajds3 l*iU 

j l»0l> ^ |>ij ul> n ijJUail ubf tl :j (jjInJI A>^>1) 

(<L*1ju jbj jWj 


Ummu Salamah, istri Nabi jg, meriwayatkan 
dari Rasulullah jg bahwa beliau mendengar 
dari balik pintu rumah ada pertengkaran. Lalu 
beliau keluar menemui mereka kemudian 
bersabda: 


"Aku ini hanya manusia biasa dan 
sesungguhnya pertangkaran seringkali 
dilaporkan kepadaku. Bisa saja salah 
seorang di antara kalian lebih pandai 
bersilat lidah daripada yang lainnya, hingga 
aku menganggapnya benar kemudian 
memberikan putusan baginya sesuai 
pengakuannya itu. Maka, siapa yang aku 
putuskan menang dengan mengambil hak 
seorang muslim, itu sejatinya adalah potongan 
api neraka yang aku berikan kepadanya. 
Terserah padanya, mau mengambil atau 
meninggalkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Dosa orang yang bersengketa 
dalam kebatilan dan ia mengetahuinya (16)) 

- • Penjelasan 

oil : Bilik tempat Ummu Salamah. 

*A tfl uSj : Beliau menyampaikan kata-kata 
ini sebagai bantahan terhadap mereka yang 
menyatakan bahwa Rasul mengetahui hal 
gaib, sehingga mengetahui sisi batin segala 
sesuatu, tidak ada seorang pun yang teraniaya 
yang tidak ia ketahui, atau semacamnya. 
Beliau mengisyaratkan, posisi manusiawi 
mengharuskan beliau tidak mengetahui 
segala hal selain sisi lahir saja, mengingat 
beliau diciptakan sebagai makhluk yang tidak 
terhindar dari segala hal yang menghalangi 
hakikat segala sesuatu. Untuk itu, ketika 
beliau dibiarkan sesuai watak-watak umum 
manusia dan tidak diperkuat wahyu dari 
langit, saat itu beliau mengalami apa saja 
yang umumnya dialami manusia. 

i2Uju JS : Aku menangkan dia berdasarkan 

penjelasan yang aku dengar darinya. 

jVSh iz&i : Sebagian dari neraka, maksudnya 
yang aku putuskan menang secara lahir 
namun tidak sesuai hakikat sebenamya, maka 
apa ia dapatkan haram hukumnya, maka 
janganlah ia mengambil barang yang aku 
putuskan untuknya, karena pada akhirnya 


680 



akan berubah menjadi bagian dari neraka. 
Musabbab (bagian dari neraka) diposisikan 
sebagai sebab (apa yang diputuskan 
untuknya). 


PERISTIWA HINDUN BIN UTBAH 


HADITS K.E-1115 


• ti- •'* * - * «• * if - * * - 

:cJV3 OsO JjJb A\ 

(jlojj j45 Gi 51 jij-Lj 5 


OJls- 1 U S/1 U ^Ikxj 

4^JJ ^Ixj S jAj 

J»yll (jAo jJ |j) i_>U ^ :ol2iJl olsS" : j cSjliJI *>^>t) 

('-jjjjdLi l* *^lfc juu Jii-b Si I^Jdi 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa Hindun binti 
Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan 
adalah seorang suami yang pelit. la tidak 
memberi nafkah yang cukup kepadaku dan 
anakku, kecuali jika aku mengambil sebagian 
dari hartanya tanpa sepengetahuannya." 

Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya 
sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan 
juga anakmu." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Nafkah" (69), bab'.Apabila 
suami tidak menafkahi istrinya maka boleh 
istri mengambil tanpa sepengetahuannya 
secukupnya dan juga anaknya (1 7)) 

Penjelasan - 

jij : Kikir disertai tamak. Syuhh 
lebih umum dari kikir, karena kikir hanya 
mencegah harta, sementara syuhh adalah 
kikir dalam segala hal. Ada yang menyatakan, 
syuhh adalah sifat yang melekat seperti watak, 
sementara kikir tidak melekat. 


Ojjdl AAjj U is ji. : Yaitu dari hartanya 

dengan cara yang patut. Ba' dalam 
boleh berkaitan dengan hal, maksudnya 
ambillah sebagian dari hartanya dalam 
kondisi memakan secara patut, atau dengan 
cara yang patut, sehingga ba’ di sini ba’ hal. 


HADITS KE-1116 

• tl W . >i) . , - i ^41^ 9 9 0 

:CuJ\3 4^)1 

4JJI Jj \j+*j b :CJ\3 OJj XJb OpL> 

t\ ‘gG? if 5^ 

jp <#' >1 if jfe 5i 

5- !&S if ft 4^» jif 

* *>• 

G :cJli tXu ^ jJlj Uajlj : Jli (i2GL»> 

ijp J 45 cdilGwa Ul 4™ Jj-t) 

^ »ljl : J\5 GJl Gfr A (5^1 ^ 5l 

xj > jSj i_jU rr :jUai*5ll “\r :j ijjjUwJl *^-p-l) 

( t, «4 C . ’j 


Aisyah berkata, "Suatu ketika Hindun 
binti Utbah datang seraya berkata, 'Wahai 
Rasulullah, dahuiu tidak ada ahli bait di 
muka bumi ini yang paling aku sukai supaya 
dihinakan Allah selain ahli baitmu. Namun, 
sekarang tidak ada ahli bait di muka bumi 
ini yang paling aku cintai supaya dimuliakan 
Allah selain dari ahli baitmu.' 

Maka Rasulullah |j§ bersabda, 'Demi Zat yang 
jiwaku di Tangan-Nya, mungkin kamu hendak 
mengatakan sesuatu yang lain?' 

Kemudian ia pun berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sungguh, Abu Sufyan adalah suami yang 
bakhil, Apa aku berdosa jika memberi makan 


681 



keluarganya darihartanya?' Beliau menjawab, 
'Tidak, jika kamu menggunakannya dengan 
baik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Tentang Hindun 
binti Utbah (23)) 


Penjelasan - 

: Tenda dari bulu atau wool, kata ini 
selanjutnya digunakan untuk rumah dalam 
bentuk apa saja. 

: Maksudnya, itu semua akan semakin 
meningkat dalam dirimu, iman dalam hatimu 
akan semakin kuat, sehingga cintamu kepada 
Rasulullah akan semakin meningkat, dan 
kebencianmu pada beliau akan semakin 
berkurang. 

JilLf : Yaitu kikir dan pelit. 

: Dosa. 

l\j\ S : Maksudnya memberi makan. 

: Yaitu sesuai kebutuhan saja, tidak 

lebih. 


LARANGAN BANYAK TANYA, TIDAK 
MENUNAIKAN KEWAJIBAN, DAN 
MEMINTA YANG BUKAN HAKNYA 


HADITS KE-1117 


T. Z 1.1 * • 


JV5 :<J13 yi — NNNV 

fJ=J tolij £p>j S\jj 

juii 1 } 3 * j\3j 

^ IV !(J 4^>I) 

(Jill S*L»1 


Mughirah bin Syu'bah as berkata, "Nabi 
^ bersabda: 'Sesungguhnya Allah 

mengharamkan kalian berbuat durhaka 
kepada ibu dan mengubur anak perempuan 
hidup-hidup. Menghalangi hak orang lain dan 
menuntut yang bukan haknya. Dia tidak suka 
jika kalian mengatakan 'katanya-katanya' 
(memberitakan setiap yang didengar), 
banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Mencari Pinjaman dan 
Melunasi Utancf' (43), Bab: Larangan menyia- 
nyiakan harta (19)) 

Penjelasan 

c* 4 #l ojic- : Durhaka kepada ayah juga haram 
hukumnya, adanya ibu secara khusus disebut 
karena berbakti kepada ibu diprioritaskan 
atas berbakti kepada ayah dalam kasih sayang 
dan perlakuan lembut karena mereka lemah, 
ini namanya menyebut sesuatu secara khusus 
untuk menunjukkan keagungan posisinya. 

l\jj : Mengubur anak-anak perempuan 
hidup-hidup setelah dilahirkan. Orang-orang 
Jahiliyah melakukan hal ini karena tidak 
menyukai anak-anak perempuan. 

: Allah mengharamkan kalian mencegah 
kewajiban dan hak. 

: Mabni kasrah, fi'il amar dari kata 
i&fi, maksudnya Allah mengharamkan 
mengambil harta milik orang lain yang tidak 
halal, menolak atau mengambil pemberian 
orang. 

jlij jrf : Kata-kata tiada guna yang 

dibicarakan. 

Jlpt : Terkait ilmu untuk menguji atau 
mendebat, atau meminta-minta harta milik 
orang, atau menanyakan sesuatu yang tidak 
berguna. 

jdl U>| 3 : Berlebihan dalam membelanjakan 
harta, seperti bermewah-mewahan dalam 
makanan nikmat, pakaian yang bagus, 
menghias perabotan dan atap-atap rumah 


682 



dengan emas dan perak, karena ini semua 
memicu sikap dan watak keras. 


JIKA HAKIM BENAR ATAU KELIRU 


HADITS KE-1118 


\* * * * ' • • - J • y 

Jj-jj Aji UJI ,jj jj^c- —WA 

ffe&l iSjrjjS; ApLA 4A)I 4)1 

IS}} «o!>r' & £U>l 




bj j»-i v-jL t\ <—>bS” : j o-ji-l) 

(Iki-i jt i—jLtfti M : -T ~ ' 


Amru bin Ash m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah $§ bersabda: 

"Jika seorang hakim berijtihad kemudian 
ijtihadnya benar maka ia mendapat dua 
pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad 
lantas ijtihadnya keliru maka ia mendapat 
satu pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Berpegang Teguh 
terhadap Al-Qur'an dan Sunnah" (96), Bab: 
Pahala seorang hakim apabila berijtihad baik 
benar ataupun salah (21 )) 

- Penjelasan 

p=£. IS) : Ketika hakim hendak 
memutuskan suatu perkara, saat itu ia 
berijtihad, karena putusan hukum barn ada 
setelah ijtihad, tidak boleh memutuskan 
hukum sebelum berijtihad menurut 
kesepakatan. Kemungkinan fa’ pada 
adalah fa’ penjelasan, bukan urutan. 

vlii pi : Putusannya sesuai hukum Allah. 

ilS : Pahala ijtihad dan tepat dalam 
memberikan keputusan. 


lS |3 : Ketika hakim hendak 
memutuskan perkara lalu berijtihad. 

p : Putusan yang dijatuhkan tidak sesuai 
hukum Allah. 

j»-i & : Ia mendapat satu pahala; pahala 
berijtihad saja. 


HAKIM MAKRUH MEMUTUSKAN SAAT 
MARAH 

HADITS KE-1119 


‘A*jl t»Ja *■>! ** 

((JUsbf' Colj (jyjl ijOJU 2 

" » ^ ^ 

Si jJUy A-ifr 4)1 ^1)1 Cawi (jll 

pf-ali-l ^y?aSi t— >US” tf 


Diriwayatkan bahwa Abu Bakrah ia menulis 
surat untuk anaknya yang ketika itu berada 
di Sijistan yang isinya: Jangan engkau 
mengadili di antara dua orang ketika engkau 
marah. Sebab, aku mendengar Rasulullah 
bersabda, "Janganlah seorang memutuskan 
perkara antara dua orang ketika sedang 
marah 2 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), Bab: 
Apakah boleh seorang hakim memutuskan 
perkara atau memberi fatwa sedang ia 
dalam keadaan marah (13)) 


2 Sebab, marah dapat membuat seorang hakim salah ambil 
keputusan. Para (uqaha menganggap segala scsuatu yang 
dapat merubah pikiran scperti rasa lapar dan kcnyang 
yang berlebihan, sakit, takut, gembira, kantuk, sedih, 
menahan hadats, dan segala yang terkait dengan hati 
hingga membuat seorang hakim tidak dapat menganalisis 
dengan sempuma adalah sama dengan marah. Dalam 
hadits hanya disebutkan marah karena rasa marah 
seringkali menguasai seseorang dan susah dikendalikan. 


683 



Penjelasan — 

: Salah satu kota Ajam, kota ini terletak 
di sebelah Karman sejauh 100 farsakh, 
melalui empatpuluh padang pasir yang tidak 
ada aimya, kota ini terletak di arah India. 

jUai : Memutuskan hukum. 

cjCJac. : Amarah kadang membuat hakim 
melampaui kebenaran. Berdasarkan makna 
ini, fuqaha menilai apa saja yang menyebabkan 
perubahan fikiran, seperti lapar, terlalu 
kenyang, sakit yang menyakitkan, terlalu 
berlebihan, terlalu senang, mengantuk, gelisah, 
menahan hadats, dan apa saja yang berkenaan 
dengan had yang menghalangi hakim untuk 
mencermati persoalan dengan benar. Nabi 
M hanya menyebut amarah karena sifat ini 
menguasai jiwa dan sulit dilawan. 


MEMBATALKAN HUKUM YANG SALAH 
DAN MENOLAK PERKARA YANG 
DIADA-ADAKAN 


HAD ITS KE-1120 

? - -.1 S ’ < - 

(3^ J13 :cJli «A Jtgle 

u & 4 teA & :fhj &\ 

^ • • 

Jp I^TvIJbuol lij <_jVj o or lSjUJI Aj-^i-!) 


Aisyah & berkata, "Rasulullah $§ 
bersabda:"Barang siapa membuat perkara 
baru dalam urusan kami ini (agama) yang 
tidak ada perintahnya maka perkara itu 
tertolak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perdamaiarf' (53), Bab: 
Mengadakan perdamaian dengan perjanjian 
yang curang (5)) 


Penjelasan- 

: Dalam agama kami. 

jlIJ U : Apa yang tidak terdapat di dalam 
Al-Qur’an ataupun Sunnah. 

: Ini namanya menyebut mashdar untuk 
isim maful, maksudnya mardud (tertolak), 
artinya batil dan tidak sah. 


BEDA IJTIHAD 


HADITS KE-1121 

iil tilfr 4&I ($&j ij,\ 

:Jj jJU j p—y ^JlC- 4JJl 4jbl 

udlt Zl>- (UaUjI jljlysl 

cJiii <Uaii>i 
jl &S5 ‘liLlu dl cJ\lj 
5UA*t» Jp ^ ojlS 

JvS ojis # 


JM <&l cjul 

i£ j x* aU Aj ,^5^3x9 

jUj «dll Jj> t* :*LuSlt V <>-^»-t) 

(oLJl. 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah bersabda: "Ada 
dua orang wanita pergi dengan bayi masing- 
masing lalu datang serigala membawa kabur 
salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang 
dari wanita itu berkata, Yang dibawa kabur 
serigala itu adalah anakmu..' Dan wanita 
lainnya berkata, 'Anakmu yang dibawa kabur 
serigala itu.' 


684 



Akhirnya, keduanya meminta keputusan 
kepada Nabi Dawud. Kemudian Nabi Dawud 
memutuskan bahwa bay! yang ada itu milik 
wanita yang lebih tua. Keduanya kemudian 
pergi menemui Nabi Sulaiman bin Dawud 
dan menceritakan peristiwa yang telah 
terjadi kepadanya. Sulaiman pun berkata, 
'Berikan pisau, akan aku potong bayi ini 
menjadi dua.' Wanita yang lebih muda 
berkata, '3angan kamu lakukan. Semoga 
Allah merahmatimu, anak itu miliknya.' Nabi 
Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik 
wanita yang lebih muda." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Kami karuniakan 
kepada Daud, Sulaiman" (40)) 

Penjelasan 

: Anak yang selamat. 

<SjQ \ : Untuk wanita yang lebih dua di antara 
keduanya, karena anak tersebut ada di 
tangannya, sementara wanita yang satunya 
tidak dapat menunjukkan bukti. 

UyiiJJ aj : Kala Sulaiman melihat kesedihan 

wanita tersebut yang menunjukkan kasih 
sayangnya yang besar, tanpa memperdulikan 
pengakuan si wanita yang lebih tua, karena 
Sulaiman tahu wanita yang lebih muda lebih 
mendahulukan kehidupan si anak, tidak 
seperti wanita yang lebih tua. 


SUNAH MENDAMAIKAN DUA ORANG 
YANG BERSELISIH 

HAD1TS KE-1122 


i jus !> 4 

&&& di<J* it :j\Zi\ 
di : j$\ i jiSj csl ii od gf fy 

jlil jj US'UaS fl£i UJ 

4 jvl dj U&? :dl jjJl 
j&Sii : j\5 itjif Jvlj <f5d 

<Llo \3 j.»a>l Jp lyiiil^ <4jjl)i-l 


Abu Hurairah a® berkata, "Nabi $g bersabda: 
'Seorang laki-laki membeli sebidang tanah 
dari orang lain kemudian ia menemukan 
sebuah guci berisi emas (di tanah yang 
dibelinya). Maka si pembeli tanah itu berkata, 
'Ambillah emas milikmu karena aku hanya 
membeli tanah dan bukan membeli emas.' 
Lalu si pemilik tanah berkata, 'Yang aku jual 
adalah tanah beserta isinya.' 

Akhirnya kedua orang itu meminta pendapat 
kepada seseorang. Orang yang dimintai 
pendapat itu berkata, 'Apa kalian berdua 
punya anak?' Laki-laki yang satu berkata, 
'Aku punya anak laki-laki.' Dan yang satunya 
lagi berkata, 'Aku punya anak perempuan.' 
Orang yang dimintai pendapat berkata, 
'Nikahkanlah anak laki-laki itu dengan 
anak perempuan itu, dan berilah nafkah 
untuk keduanya dari emas tadi, serta 
sedekahkanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Telah mencetitakan kepada kami Abu Al- 
Yaman (54)) 


:<J13 <£1& 43)1 -Wf 

\ dc- 43)1 JlS 

j \ m }\ cSj^l (jjJl jt-jJl <43 IjUc- jt-j 


f J • 


Penjelasan 

tjli* : Disebutkan dalam Al-Q&mtis, 'iqar 
adalah rumah, istana, atau reruntuhan 
rumah, bangunan tinggi, tanah, perabotan 
rumah, barang-barang yang hanya diganti 


685 



saat hari-hari raya dan kesempatan- 
kesempatan tertentu. Namun yang dimaksud 
'iqar di sini adalah rumah. 

p : Aku tidak membeli. 

: Maksudnya jenis, artinya; apakah 
masing-masing dari kalian berdua punya 
anak? 

: Nikahkan anak lelakimu dengan anak 
perempuannya. 

\yidj : Kalian berdua dan orang yang kalian 
berdua tunjuk sebagai wakil hendaklah 
menafkahi. 

I!* I'j.-.Ut Jz : Untuk suami-istri dari emas 
tersebut. 


686 


BAB 33 

BARANG TEMUAN 


HADITS KE-1123 


: jli oui 4JJl (jjfj jJl£» ,v <X>j vio-xi — NNTT* 

^ Jj-'j J| 

«i ipifjj i^Ufr <J> -c-1 : jiil uiilm /j£. ajijJ 

•'t ^ ^ ”’ < 

l# Vilalii ^l|3 £l> (j\l t£Ll 

JaU j? a^ijl <2U gfc :JV5 : jlS 

&jlL- \$J aJU :j\3 jWl SJUsI : j\l 

IaULL tJuil jS" tfj JLJl iji tbbjl 
(_j— VJl t->U \f :«\iLJLl l? :j i$jl?yJI Ks?ji-\) 


Zaid bin Khalid AlOuhani berkata, "Ada 
seorang laki-lakl menemui Rasulullah sSg lalu 
bertanya tentang barang temuan. Beliau 
menjawab, 'Kamu kenali tutup dan talinya 
kemudian umumkan selama satu tahun. 
3ika pemiliknya datang, maka berikan 
kepadanya. Namun, bila tidak ada yang 
datang maka itu menjadi kewenanganmu.' 

Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila 
menemukan kambing yang tersesat. Beliau 
menjawab, 'Kambing itu milik kamu, atau 
saudaramu, atau serigala.' 

Lalu orang itu bertanya lagi tentang hukum 
bila menemukan unta. Beliau menjawab, 'Apa 


urusanmu dengannya, dia (unta itu) memiliki 
kantong air (yang berisi air) dan sepatu 
(kakinya). la bisa menemukan sumberairdan 
makan dari pepohonan hingga pemiliknya 
menemukannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengairi Tanaman" 
(42), Bab: Manusia dan hewan meminum air 
sungai{ 12)) 


Penjelasan 

i&M : Secara etimologi, luqathah adalah 
sesuatu yang dipungut. Menurut terminologi 
syariat, luqathah adalah hak (suatu barang) 
yang hilang dan dimuliakan yang ditemukan, 
yang tidak disimpan dan kekuatannya bisa 
diatasi. 

U-iU c- : Wadah barang hOang. 

: Tali yang digunakan untuk mengikat 
wadahnya. Makna perintah mengenal wadah 
dan talinya agar diketahui apakah orang yang 
mengaku benar atau berdusta, juga agar tidak 
bercampur dengan harta milik orang yang 
menemukan. 

Slj : Jika pemiliknya tidak datang. 

\i> eilbi : Yaitu kau bisa memiliknya, ill 
nashab sebagai maful oleh /Ti7yang dibuang. 

till # : Jika kau mengambil barang tersebut, 
lalu kau umumkan, namun pemiliknya tidak 
datang. 

elrtil ji : Pemilik barang tersebut jika datang. 


687 



iJjJ] j? : Serigala akan memakannya jika 
kau membiarkannya dan pemiliknya tidak 
datang. 

\$j <iUU : Kata tanya pengingkaran, yaitu 
kenapa kau mengambil unta itu. 

lijli- \&. : Padahal ia memiliki siqa', siqa' 
adalah perut unta, ketika unta menghampiri 
tempat air, ia minum hingga secukupnya 
hingga datang ke tempat air berikutnya, atau 
yang dimaksud siqa' adalah leher, karena 
ia datang ke tempat air lalu minum tanpa 
digiring pemiliknya, atau maksudnya adalah 
hewan yang paling tahan haus. 

tftjli >-3 : Sepatu. 

'Jrh\ ;ld\ : Dengan sepatu, unta kuat 
berjalan jauh, menempuh negeri-negeri nun 
jauh, mendatangi tempat-tempat air nun 
jauh, sehingga Nabi ||g menyamakan unta 
seperti orang yang membawa air dan sepatu 
dalam perjalanan. 

\£j IW& Ji : Hingga pemiliknya 

menemukannya. Maksudnya adalah larangan 
mengusik barang hilang, karena mengambil 
hanya dimaksudkan untuk menjaga barang 
tersebut hingga pemiliknya datang, mungkin 
menjaga barang itu sendiri, menjaga barang 
dan nilainya. Berbeda dengan unta yang tidak 
diperlu dijaga karena unta memiliki kekuatan 
dan pertahanan, serta diberi kemudahan 
Allah untuk mencari makan dan minum. 


H ADITS KE -1124 

:j\l « 4 j£ AA)I £S?J O*. “Wt 

^ ^ ^ olfj 

Hu Q 

> *sfsi tl • ' Vi • - ,'^S' uS* A' - 

tcxo) 49 j£ :JU3 (jJuwj 

: JUS <Oj 1 jaj t 3 jp- 42s jx 5 jjp 4$j£ : JU9 


"tii* S' i5|. si kI*" i '■* * 5' ' 1 » • ' . ' • S' 

: JuiS t 2 4X9 jxt 3 jp- 43j£- 

*L>- jll l 1^3 jL& (J> ^£>1 

" ^ ^ 

'ilj tkalH Ai-lj Ja i_jL \* u bS* i# aa-ji-l) 


Ubay bin Ka'ab m berkata, "Pada zaman 
Nabi jgg, aku pernah menemukan sebuah 
bungkusan berisi uang seratus dinar. Aku pun 
menemui Nabi dengan membawa barang 
tersebut (untuk menanyakannya) maka 
betiau berkata, 'Umumkanlah (agar diketahui 
orang) selama satu tahun.' 

Aku pun mengumumkannya selama satu 
tahun. Setelah itu, aku menemui beliau lagi 
dan beliau berkata, 'Umumkanlah selama satu 
tahun/ Aku pun kembali mengumumkannya 
selama satu tahun. Setelah itu, aku menemui 
beliau lagi dan beliau lagi-lagi berkata, 
'Umumkanlah selama satu tahun.' Aku 
pun mengumumkannya lagi selama satu 
tahun. Setelah itu, aku temui beliau untuk 
yang keempat kali lalu beliau berkata, 
'Kenali jumlah isinya dan bungkusan serta 
penutupnya. Bila pemiliknya datang, berikan 
padanya. Biia tidak maka nikmatilah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Barang temuan" (45), 
Bab: Bolehkah mengambil barang temuan 
dan tidak membiarkannya sia-sia sehingga 
tidak diambil oleh orang yang tidak berhak 
(40)) 

Penjelasan 

: Aku mengumumkannya selama 
satu tahun, tapi aku tidak menemukan orang 
yang mengenali barang tersebut. 

^I|3 : Jika pemiliknya tidak datang. 

: Ibnu Malik menjelaskan, dalam 
riwayat ini, jawaban 0! yang pertama 
dibuang, syarat ol yang kedua juga dibuang, 


688 



dan membuang ba' pada jawab syaratnya. 
Aslinya begini, 

l* (0L\j \Ji. V o£ (jika 

pemiliknya datang, ia mengambil barang 
hilang tersebut, dan jika ia tidak datang, 
gunakan barang tersebut). 


HARAM MEMERAH SUSU HEWAN 
TERNAK TAN PA SEIZIN PEMILIKNYA 

HADITS KE-1125 


ji . . „ .. * • A. •» » . 

4 JJ 1 AUl 




& : jlfl «fLj 4&1 & <U)I O' 

of t£\ .Aiil jUj li-t 

JJ&uJ uCjlji- Jv-5wU JJj 

W »rtjc«rf t5> fJ ^ ^ 

*sib^ij^{£A\s5i.fiste 

#* * ^ *• «» ^ 

_iL» M vjVj A :tiuUI vjVsS” to : j iSjlivJI Aa-^i-0 


Abdullah bin Umar ^ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah^bersabda:"]anganlahseseorang 
memerah susu hewan ternak orang lain tanpa 
seizinnya. Apakah seseorang dari kalian 
suka bila rumahnya didatangi lalu dirusak 
pintunya kemudian simpanan makanannya 
diambil. Karena sesungguhnya puting susu 
ternak mereka adalah makanan simpanan 
mereka maka janganlah seseorang memeras 
susu hewan ternak orang lain kecuali dengan 
izinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Barang Temuari' (45), 
Bab: Hewan ternak seseorang tidak boleh 
diperah susunya kecuali dari izinnya (8)) 


Penjelasan 

iijii : Tempat penyimpanan susu. 

& 13 *. : Tempat atau wadah untuk menyimpan 
susu. 

: Maksudnya susu. Nabi 

menyamakan kantung-kantung susu hewan 
ternak dalam menyimpan susu untuk para 
pemiliknya, seperti lemari tempat orang yang 
menyimpan barang dan iainnya. 

% jif tliU id $£ 5t» : Ini melarang 
seorang muslim mengambil barang apapun 
milik muslim lain tanpa izinnya. Susu secara 
khusus disebut karena orang menyepelekan 
hal ini, sehingga dengan susu ini beliau 
mengingatkan barang-barang lain yang lebih 
bernilai. 


MENJAMU TAMU 


HADITS KE-1126 

^ • j * 

jJif==o IxrX OjGul} tJjUil 

fjgjg 4jJb frAj j {y> :JU 3 tpS/J aILc. 4jjl 

j^!5 5^ o^j 

G Uj :j\S 

©is gi : j\s <&' J^j 

ij' # + ^ *T * 2* ^ <+ ** 1 » •* ~ ■j i/' t ^ 

jo dyi p jj JO U3 

^4 j? 55^ JSS r^!5 ^ c*>- 

•ujL \j*y. tj* vV ' l ”' »-»Sh v_jIsS^ va :j <*y»-i) 


Abu Syuraih Al-Adawi berkata, "Aku 
mendengar dengan kedua telingaku dan 


689 



melihat dengan kedua mataku ketika 
Rasulullah ^ bersabda: 

'Barang siapa beriman kepada Allah dan harl 
akhir hendaknya ia memullakan tetangganya. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, 
dan menjamunya.'" 

la (Abu Syuraih) bertanya, "Apa yang 
dimaksud dengan menjamunya, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu, 
menjamunya pada siang dan malam hari 
pertama ia datang. Dan jamuan tamu 
itu hingga tiga hari, selebihnya adalah 
sedekah bagi tamu tersebut. Dan barang 
siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya ia berkata yang baik atau diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka jangan menyakiti tetangganya 
(31)) 


menyeret pada hal yang diharamkan atau 
makruh, silahkan berbicara, namun jikakata- 
katanya mubah, diam saat itu lebih selamat, 
agar hal mubah tidak menjurus pada yang 
haram atau makruh. 


HADITS KE-1127 

i.i ' s? •>'*1 • > ; ) i „ 

4ii\ Jj-j -\\fv 

5^ cy* 

ms f/a* ^i\ &\j 

JUu U3 <j»ul 4 j^L> 

< — a-— call pi £\ ljL A» VA : j iJjUyJl <^i-l) 

(a— oU} 


Penjelasan 

: Maful kedua untuk kata karena 
kata ini bermakna memberi, atau dengan 
membuat huruf jar, maksudnya; , 

ja'izah adalah pemberian. 

pti SStf iSillH 3 : pada hari pertama, atau tiga 
hari setelahnya, yang pertama lebih tepat. Al- 
Khaththabi menjelaskan, para hari pertama, 
tuan rumah berusaha sekuat tenaga menjamu 
tamu dan berbuat baik secara lebih, pada 
dua hari terakhir, tuan rumah menyuguhkan 
apa adanya, selanjutnya ketika sudah berlalu 
tiga hari, si tuan rumah telah menunaikan 
kewajiban. 

biz # : U ngkapkan sedekah mengandung 
maksud agar dijauhi, karena umumnya orang 
merasa hina memakan sedekah. 

jidi : Maksudnya, ketika seseorang 
hendak berbicara, hendaklah terlebih dulu 
berfikir. Jika ia tahu kata-kata yang akan ia 
ucapkan tidak menimbulkan kerusakan atau 


Abu Syuraih Al-Ka'bi meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Barang siapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya ia memuliakan tamunya dan 
menjamunya siang dan malam. Menjamu 
tamu itu selama tiga hari. Lebih dari itu 
adalah sedekah baginya, dan tidak halal 
seorang tamu tinggal (bertamu) hingga ia 
memberatkan tuan rumah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Memuliakan tamu dan melayaninya (85)) 

Penjelasan - 

<i>‘ : Bermukim. 

: Dari haraj, yaitu menyusahkan. 
Dari sabda ini dapat disimpulkan, ketika tuan 
rumah tidak keberatan, tamu boleh bertahan 
setelah tiga hari, misalkan tuan rumah 
menginginkan tamu untuk tetap bertahan, 
atau besar dugaan tamu bahwa tuan rumah 
tidak keberatan. 


690 



HADITS KE-1128 


SglU Uij : j\3 t jA \ft J> tile- doji- -Uf A 

S f ji jjul a!j jfcj ^ ifr J* 
>tl ^ fsljs oj Ui cUj^ 

IjliL JJ oi» ‘l&i'i U^lu U. 

.*? II S" « ** I •’it 
< ^A ~ Zu » (J>- 1} JtfO 

lij ^ jlhll ^Lai i_Aj \A : filial) IT : j 

JU j^»j 


Uqbah bin Amir m berkata, "Kami bertanya 
kepada Nabi 'Bila Anda mengutus kami 
lalu kami singgah di suatu kaum (kampung), 
namun mereka tidak melayani kami 
(memberikan hak tamu), apa pendapat Anda 
dalam masalah ini?' 

Beliau bersabda, 'Apabila kalian singgah di 
suatu kaum lalu kalian diperintahkan untuk 
mengambil sesuatu yang sudah seharusnya 
didapat sebagai tamu, maka terimalah. Bila 
mereka tidak menunaikannya, maka ambiilah 
dari mereka sebatas hak tamu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Qishash orang yang terzalimi 
apabila mendapatkan harta orang yang 
menzaliminya (18)) 

Penjelasan 

tfjyy S : Tidak menjamu kami. 

jL*i* Ijiio : Ambiilah sebagian dari 
harta mereka. Secara tekstual, perintah 
ini wajib, dimana jika mereka tidak mau 
menjamu tamu, sebagian harta mereka 
diambil secara paksa. 


691 




BAB 34 
JIHAD 


BOLEH MENYERANG DAERAH 
KAFIR YANG TELAH SAMPAI 
DAKWAH ISLAM KEPADA MEREKA, 
MESKIPUN TANPA PEMBERITAHUAN 


(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budak " 
(49), Bab: Orang Arab yang memiliki budak 
(13)) 


HADITS ICE- 1129 


• -I I • 1' -nr Vu 


‘5jj£ 45J Jp j&l jii-y 

c^L : ui , g di jp 

lie. 25*5 4*^13 

«2U* # 

‘-i/J' t>* uJJ-* ' r : o 5 *11 *•' : j iSjtiyJi 

(liij 


Ibnu Umar menuturkan, "Sesungguhnya 
Nabi $5j pernah menyerang suku Bani Al- 
Mushthaliq saat mereka sedang lalai, 
sedangkan ternak-ternak mereka sedang 
minum air. Lalu, beliau membunuh prajurit 
suku tersebut dan menawan anak keturunan 
mereka. Pada saat itu beliau mendapatkan 
Juwairiyah (sebagai tawanan). Abdullah bin 
Umar © menceritakan kepadaku tentang 
riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah 
seorang dari pasukan tersebut." 


Penjelasan 

^ : Salah satu keturunan Khuza’ah, 
ia adalah Musthaliq bin Sa'ad bin Amr bin 
Rabi'ah bin Hants bin Amr bin Amir. 

ujj£ p*>3 : Jamak ghar, artinya Iengah, 
maksudnya mereka diserang saat Iengah. 

jsij : Kelompok yang berbuat semena- 

mena. 

<2^ : Juwairiyah binti Harits bin Abu Dhirar 
bin Harits bin Malik bin Musthaliq, ayahnya 
adalah pemimpin kaum. Salah satu sumber 
menyebutkan, Juwairiyah menjadi jatah yang 
didapatkan Tsabit bin Qais, lalu Juwairiyah 
membeli kemerdekaan dirinya dengan 
cara diangsur, Rasulullah kemudian 
membayar biaya kemerdekaannya lalu 
menikahinya, setelah itu kaum muslimin 
melepaskan tawanan-tawanan wanita dari 
Bani Musthaliq karena berkah pernikahan 
Nabi £££ dengan Juwairiyah, sehingga tidak 
seorang wanita pun yang diketahui lebih 
banyak membawa berkah bagi kaumnya, 
melebihi Juwairiyah. 


693 



PERINTAH UNTUK MEMPERMUDAH 
DAN TIDAK MENAKUT-NAKUTI 

HAD ITS KE- 1130 


(Ij fjiiJ N (5" (jLy *-ic- 


i&>3 $ <4*-w- 

iJc. ill <*Ju : j\l *J S# 
i>2 : jul ji iSuij ^ dsif fLj 

\EjUi5j i\j£ Sfj l^sSj *1^3 Vs 

Omm uL V ylsT <>^>1) 

(£b>W i~- Jj Jl 


Abu Musa dan Muadz menceritakan dari Said 
bin Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, 
"Nabi jg mengutus kakeknya, alias Abu Musa 
dan Mu'adz ke Yaman dan beliau berpesan, 
'Hendaklah kalian mempermudah, jangan 
mempersulit, berilah kabar gembira jangan 
kalian jadikan manusia lari, dan bersatu 
padulah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (49), Bab: 
Abu Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman 
sebelum haji Wada' (60)) 


Anas menuturkan bahwa Nabi bersabda, 
"Hendaklah kalian mempermudah dan 
jangan mempersulit. Berilah kabar gembira 
dan jangan kalian jadikan manusia lari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Nabi $ 
selalu member/ nasihat pada waktu yang 
tepat (11)) 


Penjelasan 

: Fi'ilamardari kata bisyarah, yaitu kabar 
baik, kebalikan dari nadzarah (peringatan). 

Ijyili Hj : Yaitu sampaikan kabar gembira 
karunia Allah, pahala, karunia, dan luasnya 
rahmat Allah kepada orang-orang, atau 
kaum mukminin, jangan membuat mereka 
lari dengan menyebut hal-hal menakutkan 
dan ancaman. 


LARANGAN BERKHIANAT 


— Penjelasan 

\£> : Dari kata yusr, artinya kalian berdua 
hendaklah mempermudah. 

tejUSSj : Kalian berdua hendaklah seia-sekata 
dal am menentukan keputusan dan jangan 
berselisih, karena perselisihan di antara 
kalian berdua akan memicu perselisihan 
di antara para pengikut kalian berdua, 
imbasnya muncul permusuhan dan 
peperangan di antara mereka. 


HADITS KE- 1131 


%S\ ^ vio^.-N\n 

\yj& % \}}&j % j yj* :jvl «fLj 


HADITS KE-1132 


&\ <u)l Jl 

}i ^ jjvsJi b\ jtf ‘fLj 

oAA : jl£S 

J-Aj 1* t— YA :(j 

(f* 5 ^ 


Ibnu Umar S® menceritakan bahwa Nabi jg 
bersabda, "Sesungguhnya akan dikibarkan 
bendera untuk para penghianat pada hari 
Kiamat kelak, dan dikatakan, 'Ini adalah 
bendera penghianatan fulan bin fulan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Manusia 
dipanggil dengan nama bapaknya (99)) 


694 



HADITS KE -1133 

L^> j£- i^Amo 4Jdl 0*£> 

■A J " *'' 

uuOJl j»£ Jilft jLl :jll jdlj aIa &! 

•y 1 * — -»- 1 " — » • ^•" > - *■* 

4 j U> jju A^uiM fjj u a j 

jjJJ jjljJI jJj vjL ft vjbS” #A :j i^Ux-JI 4»-^l) 


Abdullah bln Mas'ud menceritakan bahwa 
Nabi bersabda, "Bagi setiap pengkhianat 
akan diberikan bendera pada hari qiyamat. 
Bendera itu ditegakkan pada hari Kiamat 
sehingga dapat dikenali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jizyah" (58), Bab: Dosa 
pengkhianat kepada orang baik dan orang 
jahat (22)) 


BOLEH MELAKUKAN TIPUDAYA 
DALAM PERANG 


HADITS KE -1134 


, - * * 


JlS :Jl3 «4JJ\ -UC- 

:jLj &\fc> 

(a£-Jo- i_J KJ Ai \ 0 V k r >US' OA !|^ (JJjliyJI 4 »yi-l) 


Abu Hurairah as berkata, "Nabi 
mengistilahkan perang adalah tipu daya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (1 57)) 

Penjelasan 

Ini terjadi pada perang Khandaq kala Nu’aim 
binMas’uddikirimuntukmemecahpersatuan 
Quraisy, Ghathfan dan Yahudi. Demikian 
penuturan Al-Waqidi. Tipuan dalam perang 
bisa berupa tauriyah (menyebut sesuatu 
yang memiliki dua makna; makna dekat 
dan makna jauh. Makna dekat maksudnya 
makna yang langsung terlintas di fikiran 
namun bukan yang dimaksud, dan makna 
jauh maksudnya makna yang tidak terlintas 
dalam fikiran, dan inilah yang dimaksud, 
penerj.), jebakan, dan pelanggaran janji. Ini 
semua boleh dan dikecualikan dari nash- 
nash yang mengharamkan. An-Nawawi 
menuturkan, ulama sepakat, boleh menipu 
orang-orang kafir dalam perang sebisa 
mungkin, kecuali jika melanggar perjanjian 
atau jaminan aman, saat itu tidak boleh. 


MAKRUH BERHARAP BERTEMU 
DENGAN MUSUH DAN PERINTAH 
BERSABAR KETIKA BERTEMU 
DENGANNYA 


Dabir bin Abdillah menuturkan bahwa Nabi 
3^5 bersabda, "Perang adalah tipu daya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (1 57)) 


HADITS KE -1135 
: j\! UCX- 4&I 

UJJ- fLj &\ 


HADITS KE -1136 

;UJ H : jlS fbj & &\ 

SJfritf \l$ 

(jjlnJI ,U1 IjaJ ^ ulf ' ^4 4-' L-ibS* 0 ^ : j A>-^>-\) 


Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi ^ 
bersabda, "Janganlah kalian mengharap 
bertemu musuh, namun jika kalian bertemu 


695 



mereka maka bersabarlah (teguhkan hati 
kalian)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf' (56), Bab: Jangan 
berangan-angan berhadapan dengan 
musuhmu (156)) 


— - Penjelasan - 

S : Salah satu dari dua ta’-nya dibuang, 

: Karena dengan bersabar, keteguhan 
akan tetap bertahan dan pertolongan 
diharapkan datang. 


HADITS KE-1137 

jl C& Jjl 'J\ & &\ 

O' *** ££ 

4 $ ^ 

.jail ;i5J ssa J&i v# :jul ^fti & 
iSu <&u3i ai>i i^Lj 
: j\l fi j5u? cit #i Si ga^g 

£)Uj «u»\»sl)i «o\H£)i jjU jLjirt 

^u>ii3^>Ioi^i 

(jJaJI »li) IjIaI Y cjL \oT :Aji-l olsS” o*t jLkJI 


Abdullah bin Abi Awfaa menulis surat kepada 
UmarbinUbaidahketikadiakeluarberperang 
untuk menghadapi kaum Al-Haruriyah. 
Maka aku membacakan surat itu ternyata 
di dalamnya berisi keterangan bahwa 
Rasulullah sg§ pada sebagian kehidupan 
beliau saat berjumpa dengan musuh, beliau 
menunggu hingga matahari tergelincir 
kemudian beliau berdiri di hadapan manusia 
lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, 


janganlah kalian mengharapkan berjumpa 
dengan musuh akan tetapi mohonlah kepada 
Allah keselamatan. Dan apabila kalian telah 
berjumpa dengan musuh maka bersabarlah 
dan ketahuilah bahwa surga itu terletak di 
bawah bayang-bayang pedang." Kemudian 
Beliau berdoa: "Allahumma Munzilal Kitab, 
Wamujriyas Sahdb, Wahazimil Ahzab, 
Ihzimhum Wanshurnd 'Alaihim (Ya Allah, 
Yang Menurunkan Kitab, Yang Menggiring 
awan, Yang Menghancurkan pasukan 
sekutu, hancurkanlah mereka dan tolonglah 
kami menghadapi mereka)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad’ (56), Bab: Jangan 
berangan-angan berhadapan dengan 
musuhmu (156)) 


Penjelasan 

JJjS\ : hingga matahari condong dari 
garis tengah langit. 

S : salah satu dari dua ta’-nya dibuang. 
Jika Anda mengatakan; mengharap bertemu 
musuh adalah jihad, dan jihad adalah 
ketaatan, lantas bagaimana menjalankan 
ketaatan dilarang? Jawab; siapapun 
tidak tahu resikonya, atau larangan ini 
mengisyaratkan mengharap bertemu musuh 
mengandung salah satu bentuk sikap ujub, 
mengandalkan diri, percaya pada kekuatan 
diri, dan kurang memperhitungkan musuh. 
Selain itu, mengharap mati syahid tidak 
harus mengharap bertemu musuh. 

&UJI jut Ijllj : Dari ketakutan-ketakutan 
yang di antaranya bertemu musuh, ini sama 
seperti memohon selamat dari berbagai 
fimah. Ash-Shiddiq Al-Akbar , Abu Bakar 
r.a. berkata, "Sungguh, bahwa aku selamat 
lalu bersyukur, itu lebih baik dari pada aku 
tertimpa musibah lalu aku bersabar.” 

: Maka teguhlah kalian, jangan 
menampakkan kepedihan terhadap apapun 
yang menimpa. Sabar dalam perang adalah 
menyembunyikanapapunyangmenyakitkan 


696 



tanpa menunjukkan keluh kesah, inilah yang 
disebut kesabaran yang baik. 

jjli : Al-Furqan (Al-Qur’an), atau 
seluruh kitab-kitab samawi. 

vjlkUl (sje-j : Yang menurunkan hujan atas 
kuasa-Nya. 

(j&j '■ Mengalahkan persatuan para 
sekutu. Ini mengisyaratkan hanya Allah 
semata yang memberikan pertolongan dan 
mengalahkan para musuh bersekutu yang 
bersatu. 


HARAM MEMBUNUH WANITA 
DAN ANAK-ANAK DA LAM PERANG 


HADITS KE-1138 

ci fill ^ 
fiii 

jCJj IjjUllI jil 

j pLj-all Jd MV <— >1^" O :j 


BOLEH MEMBUNUH WANITA 
DAN ANAK-ANAK DALAM 
PERSEMBUNYIAN SAAT PENYERBUAN, 
BUKAN DENGAN SENGAJA 


HADITS KE-1139 


^ill :J\1 iaJoU>- casual I viof^-WT^ 

JHj j' 5^^ ^ 

(>? 4*1^ i 6i£r^' i>? J*' 

• } * • ^ • £t 

f4 ; :* p* : U« 

Oj~*j jljll JaI <->l* M*l rAji-l (_>bS' 9"\ :j t^jUvJI 

(tSjljjJl j plj) jl' 


Ash-Sha'bu bin Jatsamah menuturkan, "Nabi 
$3 berjalan melewatiku di Al-Abwa' atau 
di Waddan. Beliau ditanya tentang kaum 
musyrikin penduduk suatu negeri yang 
diserbu lalu para wanita dan anak keturunan 
mereka terbunuh. Beliau menjawab, 'Mereka 
termasuk dari golongan mereka (musyrikin 
yang berhak diperangi).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Penduduk di suatu wilayah diserang pada 
waktu malam, kemudian istri-istri dan anak- 
anak mereka terbunuh (146)) 


Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa 
ada seorang wanita yang ditemukan (dalam 
keadaan terbunuh) di sebagian peperangan 
Nabi jg, maka Rasulullah £j| mengingkari 
pembunuhan terhadap wanita dan anak- 
anak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Membunuh anak kecil dalam perang (147)) 


Penjelasan 

: Salah satu bilangan Madinah, terletak 
sejauh duapuluh tiga mil dengan Juhfah dari 
arah Madinah, disebut abwa' karena aliran- 
aliran air bertahan di sana. 

: Sebuah perkampungan sejauh delapan 
mil dari Abwa', perkampungan ini juga 
termasuk salah satu bilangan Madinah. 

jtj)\ jil : Orang-orang yang memerangi kaum 
muslimin. 

: Mereka disergap pada malam hari 
sehingga mana lelaki dan mana perempuan 
tidak bisa dibedakan. 


697 



: Para wanita dan anak-anak. 

(44 : Termasuk orang-orang musyrik yang 
memerangi kaum muslimin. Maksudnya 
bukan membolehkan membunuh mereka 
secara sengaja, tapi maksudnya jika para 
lelaki tidak bisa dibunuh tanpa membunuh 
mereka ini, mereka harus dibunuh. 


*4! cn • Al-Linah adalah jenis-jenis kurma 
yang semuanya adalah kurma ajwah. 
Pendapat lain menyebut; al-linah adalah 
pohon kurma terbaik. Yang lain menyatakan, 
seluruh pohon kurma disebut al-linah, dan 
di Madinah terdapat 120 jenis pohon kurma. 
jiit : Yaitu menebang atau membiarkan 
pohon-pohon kurma sepenuhnya 
berdasarkan kehendak Allah. 


BOLEH MEMOTONG DAN MEMBAKAR 
POHON ORANG KAFIR 


HADITS KE-1140 


Ibnu Umar mengabarkan bahwa Rasulullah igg 
membakar pepohonan kurma Bani Nadlir dan 
juga memotongnya, yakni Al-Buwairah', maka 
Allah Ta'ala pun menurunkan ayat/'Pepohonan 
(kurma) yang telah kalian tebang atau yang 
kalian biarkan berdiri tegak di atas pokoknya 
adalah atas dasar izin dan Allah (Al-Hasyr: 5)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad" (56), Bab: 
Peristiwa Bani Nadhir (14 )) 

Penjelasan 

: Maksudnya menebang pohon-pohon. 
Ini membolehkan menebang dan membakar 
pohon-pohon milik orang-orang kafir. 

<£5 : Tempat pohon-pohon kurma milik 
Bani Nadhir di dekat Madinah. 


1 Kawasan pohon kurma milik Bani Nadhir, dekat kota 
Madinah Al-Munawwaroh. 


HALAL MAKAN GHANIMAH 
(RAMPASAN PERANG) HANYA 
KHUSUS UNTUK UMAT MUHAMMAD 

HADITS KE-1141 

S.S *• * ji. , „ f r i , 


Q U* & I 4)1 J15 

0« tfj gS 01 jij 

n!** t'*!*”'* *!•" li 3 r ■» f li, 

X? ‘W** L>j£> ^ X) 

«l>ii lift, Jij oO^. ji 

JUi j-a i jsflxJl AJysJl Uli 

jLfUi «j>li u)3 sjjiti tiiji jui 

a *| " I * ** Z + • + > * . «"9‘f " 4*’’ • 9 . 

4JJI £*3 Jo- C%MAX9td UJl& 

fis (jSi 

o* .Vjii Si :ju5 

^ i* • 'll «s :t 9 \* - •A’ - ^ 

Jfj cui>b * jfj aL*3 J 

JjiiJl 

j-fe !}H*» jjiiii ^ : jul O-LO a5SU 

tpA-vi ^ IjA> JiA 


698 



I'Jbug \jJ 4JJI J»>l ju jliJl 

UJ lfc6 Uj^j 

Jj> oL A jfeji oY 4>^i-l) 

(pjVlfJl n^al cJU-t jJUj 4Ul 


Abu Hurairah as menuturkan bahwa 
Rasulullah $5 bersabda, "Ada seorang nabi di 
antara para nabi yang berperang lalu berkata 
kepada kaumnya, 'Janganlah mengikuti aku 
seseorang yang baru saja menikahi wanita 
sedangkan dia hendak menyetubuhinya 
karena dia belum menyetubuhinya (sejak 
malam pertama), dan jangan pula seseorang 
yang membangun rumah-rumah sedang 
dia belum memasang atap-atapnya, dan 
jangan pula seseorang yang membeli seekor 
kambing atau sdekor unta yang bunting 
sedang dia menanti-nanti hewan itu beranak.' 
Maka nabi tersebut berperang dan ketika 
sudah hampir mendekati suatu kampung 
datang waktu shalat Ashar atau sekitar waktu 
itu lalu nabi itu berkata kepada matahari, 
'Kamu adalah hamba yang diperintah begitu 
juga aku hamba yang diperintah. Ya Allah, 
tahanlah matahari ini untuk kami. Maka 
matahari itu tertahan (berhenti beredar) 
hingga Allah memberikan kemenangan 
kepada nabi tersebut. Kemudian nabi tersebut 
mengumpulkan ghanimah lalu tak lama 
kemudian datanglah api untuk memakan 
(menghanguskannya), namun api itu tidak 
dapat memakannya. Maka nabi tersebut 
berkata, 'Sungguh di antara kalian ada 
yang berkhiyanat (mencuri ghanimah) untuk 
itu hendaklah dan setiap suku ada seorang 
yang berbaiat kepadaku.' Maka ada tangan 
seorang laki-laki yang melekat (berjabatan 
tangan) dengan tangan nabi tersebut lalu 
nabi tersebut berkata, 'Di kalangan sukumu 
ada orang yang mencuri ghanimah maka 
hendaklah suku kamu berbaiat kepadaku.' 


Maka tangan dua atau tiga orang laki- 
laki suku itu berjabatan tangan dengan 
tangan nabi tersebut lalu nabi tersebut 
berkata, 'Di kalangan sukumu ada orang 
yang mencuri ghanimah.' Maka mereka 
datang dengan membawa emas sebesar 
kepala sapi lalu meletakkannya. Kemudian 
datanglah api lalu menghanguskannya. 
Kemudian Allah menghalalkan ghanimah 
untuk kita karena Allah melihat kelemahan 
dan ketidak mampuan kita sehingga Dia 
menghalalkannya untuk kita." 

(HR. Bukhari, Kitab : " Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Sabda Nabi "Dihalalkan ghanimah 
bagi kalian." (8)) 


Penjelasan 

Ijft : Maksudnya bermaksud berperang. 
sfjii oils : Menikahi seorang wanita. 

^ : Menggauli istri. 

1*2 gw ' Sementara ia belum menggauli 
istrinya, karena umumnya had si lelaki 
selalu terpaut dengan istrinya, sehingga 
mengganggu ketaatan yang tengah ia jalani, 
dan mungkin saja seluruh anggota tubuhnya 
lemah, berbeda halnya jika ia sudah 
menggauli istrinya. 

mi tsjl\ : Maksudnya membeli kambing- 
kambing bunting. 

olaAi j \ : Jamak khalfah, yaitu unta bunting, 
dan kadang kata ini disebut untuk selain unta. 

liS % : Mashdar dari kata walada yalidu 
waladan wa diladatan, maksudnya jangan 
sampai had mereka memikirkan untuk 
menuntaskan pekerjaan yang mereka 
tinggalkan. 

jCak il : Yaitu waktu shalat ashar. 

: Diperintahkan untuk terbenam. 

jyfo ufj : Aku pun diperintah shalat atau 
berperang sebelum matahari terbenam. 


699 



Penjelasan 


CmmA : Yaitu dikembalikan ke atas, atau 
berhenti bergerak, atau bergerak lamban. 

: Mencuri sebagian dari harta rampasan 
perang. Al-Allamah Ibnu Hajar menjelaskan, 
jika ada seseorang yang tangannya melekat, 
berarti dia telah mencuri harta rampasan 
perang, itulah tanda yang dijadikan Allah. 
Yusya’ diberi ilham seperti itu. Yusya' 
kemudian memanggil mereka untuk berbaiat 
hingga tanda tersebut terlihat. 

iil Jit : Khusus untuk kita, dan ini 
bermula sejak perang Badar. 


AL-ANFAL (GHANIMAH HASIL 
RAMPASAN PERANG) 

HADITS KE-1142 

<ul j-* jl gjl 

JJ-J' (>*J oY :J iSjliiJI 

((j i.J- 11 v-oljJ O' ,Jp 


Ibnu Umarmenuturkan bahwa Nabijggpernah 
mengirim suatu pasukan ke negeri Najd, 
sedangkan aku termasuk dalam pasukan 
tersebut. Mereka kemudian memperoleh 
ghanimah berupa unta yang sangat banyak, 
sehingga masing-masing mereka mendapat 
bagian 12 ekor unta atau 11 ekor unta, 
bahkan setiap dari mereka mendapatkan 
tambahan satu ekor unta. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Dali I bagian seperiima adalah untuk 
keperluan kaum Muslimin (15)) 


: Arah Najd. 

fiili- : Jamak sahm, artinya jatah masing- 
masing. 

ijj&j : Masing-masing diberi bagian melebihi 
jatah yang seharusnya. 


HADITS KE-1143 

&\ & jfo 5» ^ 

j iinj iS^f 

(ljuLl' lI'jJ j . . jt l ot Jp 


Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah jg 
memberi natal (tambahan spesial) sebagian 
pasukan sariyah yang beliau berikan khusus 
untuk mereka, disamping hak mereka 
sebagai pasukan secara umum. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Dalil bagian seperiima adalah untuk 
keperluan kaum Muslimin (15)) 


PEMBUNUH BERHAK MENDAPAT 
APA YANG DIPAKAI OLEH ORANG 
YANG TERBUNUH 


HADITS KE-1144 

>. • - 


:<Jb 41)1 Si la Q\ 

* “S’ 

jte jdij ^ jdii ^ 

^ «2jf oUlJj dii? 

^ ^ SU-j 


700 



‘Wj'* ^'jJ i>? *s«> J^* Ojos-Aa 

2s- s - s -r„ --IfS ... • „ -_ .0 s,, 

o »<*i^ y J*3U J*> Jp uImmU 

OjJI |*J O^oJl L^La O-Vsvj 

J\j U :oJu3 jlfr C%i>JL9 

6^ <t£y ol j3 .45)1 >f :jvi 

•» t li ? T"- • - ',, ;s o-r- t ', { c, 

4J ^L*J jjl3 ^a C|dXui^ ^wLfr 4jjl 

J.» - ;- • - ^ Jii > • j< - jts g-#- •■:- 

4 ^ < ») :oAa9 4*jL« 4JL9 tAJL o 4 -JlC- 

2--S- .-r - /:*, • s -r-c •- t.Ssi > • 7 - si 

<4*aj 4aX& 4j ^Lm 3 J^3 :Jld C w Jii v |«_> 

■> • 7 - si > ! 2? > • l< >>\ - *77 

Ci%t w Aj > AJ .A ^ ^A rOvLO Coa.ii.3 A^Juu 4J19 

■:••»-,- ; - - ?*., 7. ;s *7? s- t1 s tl "li" si 

u JJUtf : J^-j Ju3 4jJU 4312)1 J15 |aJ 

t ' »*t 7i s - ,fj • **7-.. i.. 

j— u jjl JUi 4^)jU i^ X Lfr A^Juuj 4JJ1 

jj JUJO 131 t45)l ufil :i!& 4JJ| JjJuaM 

A^jj ^ <ys 

& ^\ jUI jJCk^ cjd^j ^ &i 

Cuud (sUx&li jjLtf :^Juj *JlP 4A)I 

ju jjV ^ ^ 4 \l> 4 j cJ^\ 

a a « 


iilit 


j . * 4 |J wlj \A ijw. ' Ll yli!^ V :J 4>^>! 

■ 1 ■« <1* J«9 t *y. ) 


Abu Qatadah as berkata, "Kami berangkat 
bersama Rasulullah sg£ pada perang Hunain 2 . 
Ketika kami sudah berhadapan dengan 
musuh, posisi Kaum Muslimin terdesak dan 
aku melihat ada seorang dari Kaum musyrikin 
berhasil mengatasi (membunuh) seorang 
dari Kaum Muslimin maka aku berbalik 
hingga aku berada di belakangnya lalu aku 
menghantamnya dengan pedang pada urat 


2 Nama sebuah lezmbah yang terletak 3 mil dari kota 
Mekah. Peristiwa perang Hunain terjadi pada tahun 
delapan Hijriyah. 


bahunya. Dia berbalik lalu mendekapku 
dengan satu dekapan dan saat itulah aku 
merasakan bau kematian dan akhirnya dia 
menemui kematiannya. Kemudian datang 
utusan maka aku menemui Umar bin Al- 
Khaththab lalu aku katakan, 'Bagaimana 
keadaan orang-orang?' Dia berkata, 'Itu 
urusan Allah.' 

Kemudian orang-orang kembali lalu Nabi 
dudukdi hadapan manusia seraya bersabda, 
'Siapa yang telah membunuh musuh dan dia 
mempunyai bukti yang jelas maka salab 
(harta/barang yang melekat pada musuh 
yang terbunuh) menjadi miliknya.' Maka aku 
berdiri dan berkata, 'Siapa yang menjadi 
saksi untukku.' Lalu aku duduk kembali. 
Kemudian beliau bersabda lagi, 'Siapa yang 
telah membunuh musuh dan dia mempunyai 
bukti yang jelas maka salab (harta/barang 
yang melekat pada musuh yang terbunuh) 
menjadi miliknya.' Maka aku berdiri lagi dan 
berkata, 'Siapa yang menjadi saksi untukku.' 
Lalu aku duduk kembali. Kemudian beliau 
bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya 
seperti tadi maka aku berdiri. 

Rasulullah ^ bertanya, 'Ada apa denganmu 
wahai Abu Qatadah?' Maka aku menceritakan 
kepada beliau peristiwa yang aku alami. Tiba- 
tiba ada seorang yang berkata, 'Dia benar 
wahai Rasulullah dan salabnya ada padaku 
maka itu relakanlah untukku.' 

Abu Bakar Ash-Shiddiq as berkata (kepada 
laki-laki itu), Tidak, demi Allah. Apa layak 
seseorang menemui salah satu singa Allah 
(maksudnya Abu Tolhah) yang dia berperang 
demi membela Allah dan Rasul-Nya lantas 
ia memberi salab-nya kepadamu?' Maka 
Nabi berkata, 'Abu Bakar benar.' Maka 
beliau memberikan salab itu kepad Abu 
Qatadah. Lalu aku menjual baju besi (salab) 
tersebut dan dengan harta itu kemudian aku 
membeli kebun yang penuh dengan buah- 
buahannya di kampung Bani Salamah dan 


701 



itulah harta pertama yang aku kumpulkan di 
masa Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Orang yang tidak membagi seperlima 
rampasan dan siapa yang membunuh lawan 
perang maka barang rampasannya untuk 
pembunuhnya (18)) 

Penjelasan 

ujP : Sebuah lembah sejauh tiga mil dan 
Makkah, perang ini terjadi pada tahun 8 
Hijriyah. 

Sp : Maju-mundur. 

'%-j bi* : Mengalahkannya dan 

hampir membunuhnya, atau berhasil 
menjatuhkannya dan duduk di atas 
tubuhnya. 

iiit jli : Urat, atau saraf di dekat leher, atau 
urat antara leher dan pundak. 

opil : Aku merasakan dekapannya 

begitu kencang, sekencang kematian. 

Ju U : Kenapa mereka kalah. 

’Ja : Takdir Allah, maksudnya bagaimana 
kondisi orang- orang setelah mengalami 
kekalahan, Umar menjawab, "Urusan Allah 
berlaku, dan kesudahan baik menjadi milik 
orang-orang yang bertakwa.” 

ilS : Barang-barang yang diambil salah 
satu di antara dua orang yang berperang dari 
siapa yang kalah di antara keduanya, seperti 
senjata, pakaian, kendaraan, dan lainnya, ini 
fa’al maknanya ma’Jul, maksudnya maslub 
(dirampas). 

jil liS : lajzhul jalalah di sini majrur 
karena U menggantikan wawu qasam. Ibnu 
Malik menyatakan, U tidak menggantikan 
wawu qasam, meski keduanya men -jazm- 
kan kata setelahnya karena sesuatu yang 
diperkirakan yang tidak disebutkan, seperti 
halnya fi’il mudhari' di-nashab-kan setelah 
fa’ dan semacamnya karena sesuatu yang 


diperkirakan. 'i di sini nafiyah. Maknanya; H 
(tidak, demi Allah). 

juij 'i : Nabi tidak menghampiri. 

ji : Pada seseorang pemberani layaknya 
singa. 

Jpjj -oil : Peperangannya berasal dari rida 
Allah dan Rasul-Nya, yaitu karena keduanya, 
seperti firman Allah m , “Dan bukanlah aku 
melakukannya itu menurut kemauanku 
sendiri.” (Al-Kahfi: 82) Atau maknanya; 
ia memerangi musuh-musuh Allah demi 
membela agama Allah dan membela 
para penolong-Nya, atau berperang demi 
membela agama Allah dan syariat Rasul-Nya 
agar kalimat Allah-lah yang tinggi. 

jli : Maksudnya Abu Bakar benar. 

UJ&l* : aku membeli. 

iSgjt : Kebun, disebut makhraf yang berarti 
tempat memetik, karena dari kebun inilah 
buah-buahan dipetik. 

tip ^ £ : Kaum Abu Qatadah, mereka adalah 
salah satu keturunan Anshar. 

: Aku paksakan untuk menyatukannya. 


HAD1TS KE-1145 
dJeCJS tjJu j, u&\j Ul 


‘U4I4 *Lol jjo JjSl jl <U4JUxl1 

Ut Jj* ji ^ G :jUl *uij£l 
O^i-I :j\3 £1^1 U ^ l £ U :ciJ 

45^13 ^ &\ & &\ dJo & 

d ,<■» r. • ,T tr 

»il^ *)/ OJJ 

^ ** 1* 

PUjO p4 jl 


702 



•J\ jlo^I ifjjSffBliiL Jjui .jrfl 
ili Sj Vf :cii .^lin $Jjg S& 
jl KJ5& $ &\i Jpfc 

&t j-i il 4^3 jl \ljdl p fya 
o^-ij j? jvl ti» ulJ! :jvll cjd^j 

U^A^tf lla>wo ji :jul ‘iiluS Ul :U^1 a 
ala dS^ :JLa 3 cgO^JI ^ :Sll 

<3? ^ g? # iQ 0-* 

2^*' o? <2 '>* 

J uij M Jj^asLI kJPj* ; j ^jUvJI ^>j>l) 

(<J^ <lj ^L»u ^*j 


Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Ketika aku 
berada di barisan pasukan pada Perang 
Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku 
ternyata tampak ada dua orang anak dari 
Kaum Anshar yang masih sangat muda 
dan aku berharap berada di antara tulang 
rusuk keduanya. Salah seorang darinya 
mengerdipkan matanya kepadaku seraya 
berkata, 'Wahai paman, apakah paman 
mengenal Abu Jahal?' Aku jawab, 'Ya. Tapi 
apa kepentinganmu dengannya wahai anak 
saudaraku?' Dia berkata, 'Aku mendapat 
kabar bahwa dia menghina Rasulullah $3. 
Dan demi Zat yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, seandainya aku melihatnya pasti tidak 
akan berpisah jasadku dengan jasadnya 
sampai siapa di antara kami yang menemui 
ajalnya lebih dahulu.' 

Aku menjadi kagum dengan keberaniannya. 
Lalu, anak yang satunya lagi mengerdipkan 
matanya kepadaku lalu berkata kepadaku 
seperti yang dikatakan saudaranya tadi. 
Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal 
bolak-balik di tengah-tengan pasukan, lalu 
kukatakan kepada kedua anak tadi, 'Itu dia 


orang yang tadi kalian tanyakan kepadaku.' 
Maka keduanya bersigap menyerbu dengan 
menghunus pedang masing-masing lalu 
keduanya menebas Abu Jahal hingga 
tewas. Kemudian keduanya mendatangi 
Rasulullah jg dan mengabarkannya, maka 
beliau bertanya, 'Siapa di antara kalian 
berdua yang membunuhnya?' Maka masing- 
masing dari keduanya menjawab, 'Akulah 
yang membunuhnya.' Beliau bertanya lagi, 
'Apakah kalian sudah membersihkan pedang 
kalian? 1 Keduanya menjawab, 'Belum.' 
Maka beliau melihat pedang keduanya lalu 
berkata, 'Kalau begitu, kalian berdua yang 
telah membunuhnya dan salabnya (harta 
benda yang melekat pada tubuh musuh 
saat dibunuh) untuk Mu'adz bin 'Amru bin Al- 
Damuh". Kedua anak itu namanya Mu'adz bin 
'Afra' dan Mu'adz bin 'Amru bin AlOamuh". 

(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimcf ( 57 ), 
Bab: Orang yang tidak membagi seperlima 
rampasan, dan siapa yang membunuh 
lawan perang maka barang rampasannya 
untuk pembunuhnya ( 18 )) 

penjelasan — 

: Paling keras dan kuat. 

jyUj S : Diriku tidak berpisah dari 

dirinya. 

\L : Yang lebih dekat ajalnya di antara 
kami. 4 J& ^15 : Tidak lama setelah itu. 

u-till £ : Perpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lain, tidak bertahan pada 
satu kondisi saja. 

t- Keduanya buru-buru 
mendahului orang tersebut. 

: untuk melihat seberapa banyak 
darah yang ada pada pedang mereka 
berdua, dan seberapa dalam pedang mereka 
berdua masuk ke tubuh korban (Abu Jahal) 
untuk menentukan siapa yang berhak 
mendapatkan barang bawaan korban. 


703 



Andai keduanya mengusap darah yang ada 
di pedang, tentu maksud dari pemeriksaan 
tersebut tidak berlaku bagi Mu’adz bin Amr, 
karena dialah yang membunuh Abu Jahal. 


HUKUM FAI (RAMPASAN PERANG 
YANG DIDAPAT TANPA PERANG 
KARENA MUSUH MENYERAH) 

HAD1TS ICE-1 146 

Culf :j\l tilfr «UJl 

Aj-^j Jp 4^ jjj Jlpl 

A-JlC- 5 ]1J | p ll* jJuuj 4JJ| 

a5p Al 4l1 cJg Sj Sh 
ji2J5§JLJU.^ 

<U)I 

j»J.I v>Ij A* yi-Jlj 

(4-a-La 


Umar uss berkata, "Harta-harta Bani An- 
Nadhir yang Allah berikan kepada Rasul- 
Nya berupa fa'i merupakan harta rampasan 
perang yang didapatkan oleh Kaum Muslimin 
tanpa mengerahkan pasukan berkuda 
dan menunggang unta. Dan Rasulullah £§ 
mendapat bagian secara khusus yang beliau 
jadikan sebagai nafkah untuk keluarga 
selama setahun dan sisanya berupa senjata 
dan perisai beliau jadikan sebagai peralatan 
perang fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanarf' (34), 
Bab: Tameng dan orang yang menggunakan 
temannya sebagai tameng (80)) 


Penjelasan 

jLaill ^ : Salah satu suku Yahudi. \L > : Di 
antara yang Allah janjikan pada beliau. 

: Mereka mendapatkannya 
tanpa usaha. Makna ayat; mereka tidak 
memerangi musuh untuk mendapatkan 
rampasan tersebut, baik perang pilih 
tanding satu lawan satu ataupun perang. 
Mereka mendapatkan rampasan tersebut 
karena rasa takut yang Allah turunkan di hati 
kaum Yahudi Bani Nadhir terhadap wibawa 
Rasulullah 

U>ls- pJLj illc. J&l diil <±S61 : Urusan 
terkait rampasan Bani Nadhir ini sepenuhnya 
diserahkan kepada Rasulullah $§, beliau 
berhak menggunakannya seperti yang 
beliau kehendaki, sehingga tidak dibagi-bagi 
seperti halnya harta rampasan perang yang 
didapat melalui peperangan. 

£$11\ : Mencakup perisai dan alat-alat perang 
lain. 

: Kuda. 

ij £ : Persiapan. 


HADITS KE-1147 

(Cft iul Qfj ollii-l ^ yjt. ctoA>>-^lV 

il iolc-3 «U£- 4JJ1 (S&J oUaiM 
xSj 4 & j* :j0i cll>: 

• i'T C? ' . f' •' • - , 

tjaJU :JU3 

Ja :JUl p t^JLs cuJi 
>1 G j\3 SUo \2S pi :JV5 gUililo 

UAj tloA joj ^ 

££ jjuuj 4jL)l aIj-jj 4Jb\ £lli ^jjl 


704 



Of l#£-f zJj o^i <&*_$' jiff 5 


(jjJl 4JJU ^sJuisi jlii 

&ij of ji Jbj% iUlil fils Aiiu 

iiSjS u S : jii *fLj 4 !* iii j*s 4ii 

**t t •* *|i^ •» |ilt« ^ ** tf *M » “C J } »» 

J^dli viU j J15 jj : 1^)15 <u*uu cUju a3 ju^ 

JA 4 AJU UlTjLii! :jul «j£j ^ 

Ji jLj &i Ji 4ii j^j o? ou^ 
lli o* j&&f ja :Jvl (US -Hi s£ Jvl 
&t Jli o^ Ai oi 

ll»>l <Ux*J jlJ g^jb IjlA 3 jjuuj <ul& 
Jp 4li! £!i! lij Ji JIa 3 ts^fr 

Ji Vj J**- <>? ^5* f^j' ^ p4-f 
j* 4*1 4 ^ji Lg& jtf c&S jiJ 4j5 
Ujlsi-I U 4^13 <p fLj 4& &\ 
l^lij lijtf USif jJJ ffife UjKU % 
fii (jj-j^ o& «!4*f juji ijjb ^ 

. ? - ; c-:c .»? •:- > .•> , •? - ji, s „ 

AjLaj 44&I ^gA*j (Oumj 4*Jj& 4JJ! 3 ^ 

v*' >■} •» « ., j ^ <{ ,. ,»!. .■I «• • 

Jx£ 4lU*3 U Jti-b |OJ <JUJ| Ijlfc j^a 

^ &\ Ji 4ii j^j eUS 4M JU 
<fbj ^ in ^ ^Si 3 js y5 4j\U jdsj 
441 ^ ib\ 4i)\ gjj.j \iu : ^=jj?taui 

48 Ja£> uJ 4*3 J**3 ij SW 4*fl*Jt3 A .L.W J 
A tLc* > (wL)lj 4 *JlC- 4JJl 3*^ 4jJl Jj-*3 

^=J u! of o! 3 ^^j = ‘uf^j ^ 

j\j J3l^a] 4*i 43! pju 4^13 coSlJJu VS 4^3 


:cii3 «>J bl &\ Jj5 fi lilj 

^ ,dSj 4 la &! j*^ 4 ii 43I3 §3 uf 

1" *• \* * \ *'i"i • •<<■ >> ; «;{ * <* 

w 4*3 J^C -1 3 jUl j^o 4 **a *43 ( j=u 

‘>5i?fj fbj ^ 4l3! 

j^Jj ^ 4 13 ju; 4 ^ jf fUb: 4iij 

d'jsfj «fU|3 ^ ^u%. ^ 

oj :UiS ciiS (C\!^ ^) «£* 

U t ijj3 S : j\5 «jdSj 4^ 4A)i 4Ail J^j 

:cJi .u^ji Julsf of , 4 1 ^; \!B Hu osjj 

44)1 Iffr lUIlfr o' Jp (!S£oJ! 4^x3 S Uiii oi 

4iil Jj-aJ 4*3 LaJ 4*3 O^^S) (43lUj 
C^Xa£> lij Cjisu 4 JJI ^4^ 

^ukJ yi ^13 .cJj ii 
^ ;Ua jllJiil usi'i «ajS{ 

S JuIji yi5 *jiu jjip iui 



ij- Jiv i' [^j »— »L M :(4)lill v r >l^5' "M :0 ‘ 


Malik bin Aus bin AI*Hadatsan mengabarkan 
bahwa Umar bin Al-Khatthab m pernah 
memanggilnya, setelah itu penjaga pintunya, 
Yarfa, datang melapor, "Apakah Anda 
mengizinkan Utsman, Abdurrahman, Zubair, 
dan Sa'd untuk masuk?" Umar menjawab, 
"Ya." Kemudian penjaga pintu menyuruh 
mereka masuk. Tidak lama kemudian 
penjaga pintu datang lagi dan berkata, 
"Apakah Anda mengizinkan Abbas dan Ali 
untuk masuk?" Umar menjawab, "Ya." Ketika 
keduanya telah masuk, Abbas berkata, 
"Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah 


705 



antara kami dengan orang ini." Ketika itu 
mereka tengah berselisih masalah harta 
yang Allah karuniakan kepada Rasul-Nya Ig, 
yakni berupa harta miiik Bani Nadlir hingga 
keduanya saling mencela. 

Sebagian kelompok berkata, "Wahai Amirul 
mukminin, buatlah keputusan untuk keduanya, 
dan legakanlah salah seorang di antara 
keduanya." Umar pun berkata, "Tenanglah 
kalianl Dan aku minta kepada kalian, demi 
Allah yang dengan seizin-Nya langit dan 
bumi tegak, apakah kalian mengetahui 
bahwa Rasulullah bersabda, 'Kami tidak 
mewariskan. Dan apa-apa yang kami 
tinggalkan menjadi sedekah.' Yang beliau 
maksudkan (dengan kata kami) adalah din 
beliau sendiri." Mereka menjawab, "Ya, 
beliau telah bersabda demikian." 

Maka Umar kembali menghadap dan 
berbicara kepada Ali dan Abbas, "Aku minta 
kepada kalian berdua, demi Allah, apakah 
kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah 
^ telah bersabda seperti itu?" Keduanya 
menjawab, "Ya, beliau telah bersabda seperti 
itu." Umar kemudian melanjutkan, "Untuk 
itu aku akan menyampaikan kepada kalian 
tentang masalah ini. Sesungguhnya Allah 
telah mengkhususkan Rasul-Nya ^ dalam 
masalah fa'i ini sebagai sesuatu yang tidak 
Dia berikan kepada siapa pun selain beliau." 

Lalu Umar membaca firman Allah: '(Dan 
apa saja yang dikaruniakan Allah berupa 
fa'i (rampasan perang) kepada Rasul-Nya 
dari (harta benda) mereka... —hingga 
firmanNya — dan Allah Maha berkuasa 
atas segala sesuatu)' (Qs. Al-Hasyr: 
6), ayat ini merupakan pengkhususan 
untuk Rasulullah jg. Demi Allah, tidaklah 
beliau mengumpulkannya dengan tidak 
memperhatikan kalian dan juga tidak untuk 
lebih mementingkan diri kalian. Sungguh, 
beliau telah memberikannya kepada kalian 
dan menyebarkannya di tengah-tengah 


kalian (kaum Muslimin) hingga sekarang 
masih ada yang tersisa dari harta tersebut. 
Dan Rasulullah telah memberi nafkah 
belanja kepada keluarga beliau sebagai 
nafkah tahunan mereka dari harta fa'i ini, 
lalu sisanya beliau ambil dan dijadikannya 
sebagai harta Allah, beliau sudah 
menerapkan semua ini samasa hidup beliau. 

Kemudian Nabi 3® wafat, lalu Abu Bakar 
berkata, "Akulah wali Rasulullah jg.' Maka 
Abu Bakar pun menangani harta itu, 
kemudian ia mengelolanya seperti apa yang 
dilaksanakan oleh Rasulullah sg, saat itu kalian 
juga ada." Kemudian Umar menghadap ke 
arah arah Ali dan Abbas, dia berkata, "Kalian 
berdua juga ingat bahwa dalam mengelola 
harta itu sebagaimana yang kalian berdua 
katakan, sungguh Allah juga Mahatahu 
bahwa dia adalah orang yang jujur, bijak, 
lurus, dan pengikut kebenaran. Kemudian 
Allah mewafatkan Abu Bakar, lalu aku 
berkata, 'Aku adalah pengganti Rasulullah gg 
dan Abu Bakar,' dan aku berwenang untuk 
mengelola harta tersebut hingga dua tahun 
dari kepemimpinanku, aku mengelolanya 
sebagaimana yang dikelola Rasulullah jg 
dan Abu Bakar. Dan Allah juga mengetahui 
bila aku adalah sosok yang jujur, bijak, lurus 
dan pengikut kebenaran, lalu kenapa kalian 
datang kepadaku dan berbicara kepadaku 
padahal ucapan kalian satu dan maksud 
urusan kalian juga satu. Engkau wahai Abbas, 
kau datang kepadaku lalu aku katakan 
kepada kalian berdua, 'Sesungguhnya 
Rasulullah bersabda: "Kami tidak 

mewariskan. Apa-apa yang kami tinggalkan 
menjadi sedekah." Setelah jelas bagiku 
bahwa aku harus memberikannya kepada 
kalian berdua, maka aku akan katakan, jika 
memang kalian menghendakinya aku akan 
berikan kepada kalian berdua, namun kalian 
berdua harus ingat akan janji Allah dan 
ketentuan-Nya, yaitu kalian harus mengelola 
sebagaimana yang pernah dikelola Rasulullah 


706 



Abu Bakar lakukan dan juga apa yang 
telah aku lakukan sejak aku memegang 
kekuasaan ini. 3ika tidak, maka kalian jangan 
mengatakan sesuatu kepadaku, jika kalian 
berdua mengatakan, "Berikanlah kepada 
kami," maka dengan ketentuan seperti itu, aku 
akan berikan kepada kalian berdua. Apakah 
kalian berdua hendak mengubah ketentuan 
selain dari itu? Demi Allah, yang dengan izin- 
Nya langit dan bumi bisa tegak, aku tidak 
akan memutuskan dengan keputusan selain 
itu sampai tiba hari Kiamat, seandainya 
kalian berdua tidak sanggup atasnya maka 
serahkanlah kepadaku karena sungguh aku 
akan mencukupkan kalian berdua dengannya 
(harta itu)." 

Perawi berkata, "Lalu aku sampaikan 
hadits ini kepada 'Urwah bin Az Zubair, dia 
menjawab, "Malik bin Aus benar, aku juga 
pernah mendengar Aisyah radliallahu 'anha, 
istri Nabi berkata, "Para istri Nabi pernah 
mengutus Utsman menemui Abu Bakar untuk 
meminta seperdelapan dari harta yang telah 
Allah karuniakan kepada Rasul-Nya $£, lalu 
aku menolak mereka. Aku katakan kepada 
mereka, 'Apakah kalian tidak takut kepada 
Allah? Apakah kalian tidak mengetahui 
bahwa Nabi jgg pernah bersabda, 'Kami tidak 
mewarisi, dan yang kami tinggalkan adalah 
sedekah -yang beliau maksud dengan (kami) 
adalah diri beliau sendiri-, sesungguhnya 
keluarga Muhammad makan dari harta ini.' 
Maka para istri Nabi fg| berhenti pada apa 
yang telah disampaikan oleh Aisyah kepada 
mereka." 

Urwah berkata, "Maka harta sedekah ini 
ada di tangan Ali, sementara Ali mencegah 
Abbas dari harta tersebut, dan dapat 
mengalahkannya, kemudian beralih di 
tangan Hasan bin Ali, kemudian berpindah 
ketangan Husain bin Ali, kemudian berpindah 
ke tangan Ali bin Husain, kemudian Al-Hasan 
bin Al-Hasan, keduanya saling bergantian, 


kemudian berpindah ke tangan Zaid bin 
Hasan, dan sesungguhnya itu merupakan 
sedekah Rasulullah sgg." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Peristiwa Bani Nadhir (14)) 

Penjelasan 

6Ui* Jj t oJj js : Apakah kau punya keinginan 
untuk bertemu Utsman. 

& cn : Yaitu dijadikan faV khusus yang 
untuk mendapatkannya tidak memerlukan 
pengerahan kuda ataupun unta. 

: Jangan terburu-buru. 

: Aku meminta kalian, 
fiii fjpj Jp : dari Bani Nadhir. 
tioKS : Bani Nadhir. 

U : Apa yang ia kumpulkan. 

4I1I JU : Untuk keperluan senjata. 

kendaraan, dan berbagai keperluan kaum 
muslimin. 

J \Z lift : Tampak olehku. 

04J3 ii : Khilafah. 


KAMI TIDAK MEWARISKAN, 
PENINGGALAN KAMI ADALAH 
SEDEKAH 

HADITS KE-1148 


45)1 51 

4 II c- Zi\ j-d 4A)1 «j 'JStj 4 II s- 

423b M J} oUii if b'4 «jfcj 

4,1)1 jll jZoJl cJUi 

Si* U ^ :fLj &\ & 

u)Ij r ^ill Ao (jijlxJI ^>^>1) 

?p 1 AaJUm- 4jt)l 


707 



Aisyah menceritakan bahwa istri-istri Nabi 
%% ketika Rasulullah jg meninggal, mereka 
ingin mengutus Utsman untuk menemui 
Abu Bakar meminta warisan mereka. Maka 
Aisyah mengatakan, "Bukankah Rasulullah 
jg bersabda, 'Kami tidak mewariskan, 
dan semua yang kami tinggalkan adalah 
sedekah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (85), Bab: 
Sabda Nabi $§: "Kami tidak diwarisi, yang 
kami tinggalkan adalah sedekah (3)) 


HADITS KE-1149 


$ jl cJujl «fLj ci 

aJlp i)Jl j*g 4JJl ,y; aJL*1 

Uj Jjlij aIj-uJU ajj! £\ll llj ;.Ju£ 

4l)i jjlj Si 

UiltiS j Lg llSjj U :jll tjLLlj iljl 

jdi ili $ i jilj da &\ & jl jit 
<ii 4^3 *1 S 4iii5 413 


jii qS fLj da & &> &\ jjij j*a 

£ o' • | *• 4 o' o' . S'# ^ , O'® .o'! I? T , o’ 1 ? O'* ® f o «o 

4JL0V3 OJcj-^3 UxJu Lfll* Jl*3Jo<3l ^£==u 

did fll «s$ &>j °J\ ja 

+ \ * 0 *T ^ >i , 1 ^ o' O' * o' 0 il-'o' * >2 

.piling 4AJI ^9 ^yl Am 

a.' ,5-r? > if sS 

i^U Cm 3^) LJj *j ^ -“* AJLui 

& $*} C&J fij 

-Jp ^AjumI CJjJ ills <ul?l3 #C>- Aj>j jjjlSJl 


. *T l >k< 


tOoCjaj ^=U ,^l t j^liJl y>j 

:>5 i&u fij 

&£$*) OUi li-l Ost Sj *&ll ot 
^ jidS 4% A :ji* JlS Cd 
4A3I3 ^I^L;il j&Li- Uj :>J jtf Jfi 
: jul * 2 jp ijijfl rt5® 

jmjLS flj M&1 jJUxfrl U»J (JlLo 3 lls^fr JUJ Ul 

oilp «SUI &1 ill! Q& OCU 

4&1 V°^ 

^1 lllfr c^ll J#> Cod t^llj di 4&! 

^ ^5 J? dl>3 
51 §i 4^1 fbj 4^3 ti^I 

i* f^S ^ ‘(j?!? if 

ly»l J^aI pj tjjjL I 1^3 jl jail (J 13^^11 eOA 

ti jj| alpU :>J ^ 2jp jlil 4^ Si 

^ ^ , *5» aJo* 

. 0 f ^ • »** •. • ^ | if 5 *0 , ^ 4 ^ 1 | 

jp db j 4 ' ^ ^3 

#JlCj «a3u^I j£- ill Sjp 5^ tiigo^Ii 

ja^xd t^p JL^tSj (JiAMtfl jaJ AiJl jJLXC’l ^jJb 

" - »ii T- ■* t «r m •'ff is-, • -.fs- 
t .- aJUg ^5 jjl Jp 4Ju3> 1) Ajl (3>- 

&i aUJ jjvfcJj Vj ‘>4 ^ Jp dul 

iliil <Cd jiS*i ill. 4 d jjl &3j *aa 
ojd-di dULjll iL-iii ^uJ^-jl .alt 
50 . ^ ji pjljJLdi 5^3 :ip\lj 

vjj^aiil J^^ll ^13 

^jj> 3j^ uiL r A ‘(Jljdl ybS' tj 


708 



Aisyah menceritakan bahwa Fathimah 
Alaihas Salam binti Nabi jg mengutus utusan 
kepada Abu Bakar meminta warisannya 
dari Rasulullah jgsj dari harta Fai yang Allah 
berikan kepadanya di Madinah dan Fadak, 
serta sisa seperlima ghanimah Khaibar. 
Maka Abu bakar mengatakan, "Rasulullah jg 
pernah bersabda, 'Kami tidak mewariskan, 
segala yang kami tinggalkan hanya sebagai 
sedekah saja, hanyasanya keluarga 
Muhammad 2jg makan dari harta ini, dan 
demi Allah, saya tak akan mengubah sedikit 
pun sedekah Rasulullah dari keadaannya 
semula sebagaimana beliau kelola semasa 
Rasulullah dan akan saya kelola 
sebagaimana Rasulullah mengelola.' Maka 
Abu Bakar enggan menyerahkan sedikit 
pun kepada Fathimah sehingga Fathimah 
emosi kepada Abu Bakar dalam masalah ini. 
Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakar 
dan tak pernah mengajaknya bicara hingga 
ia wafat. 

Fathimah hidup enam bulan sepeninggal 
Nabi 3 gjj, Ketika wafat, ia dimandikan oleh 
suaminya, Ali, ketika malam hari. Ali tidak 
memberitahukan kewafatannya kepada 
Abu Bakar, padahal semasa Fathimah, Ali 
dituakan oleh masyarakat. Ketika Fathimah 
wafat, Ali memungkiri penghormatan 
para shahabat kepadanya, dan ia lebih 
cenderung berdamai dengan Abu Bakar dan 
berbaiat kepadanya, sekali pun ia sendiri 
tidak berbaiat di bulan-bulan itu. 

Ali kemudian mengutus seorang utusan yang 
inti pesannya; 'Tolong datangilah kami, 
dan jangan seorang pun bersamamul' Ini 
Ali ucapkan jangan-jangan Umar juga turut 
hadir. Namun, Umar mengatakan, 'Tidak, 
demi Allah, jangan engkau temui mereka 
sendirian.' Kata Abu Bakar, 'Kalian tidak tahu 
apa yang akan mereka lakukan terhadapku, 
demi Allah, aku sajalah yang menemui 
mereka.' 


Abu Bakar lantas menemui mereka. Ali 
mengucapkan syahadat dan berujar, 'Kami 
tahu keutamaanmu dan apa yang telah 
Allah karuniakan kepadamu. Kami bukan 
berarti dengki terhadap kebaikan yang 
telah Allah berikan padamu, namun rupanya 
engkau hanya menggunakan logikamu 
sendiri memperlakukan kami. Kami punya 
pendapat, selayaknya kami peroleh bagian 
karena kedekatan kekerabatan kami dari 
Rasulullah hingga kedua mata Abu Bakar 
menangis. 

Ketika Abu Bakar bicara, Abu Bakar 
sampaikan, 'Kekerabatan Rasulullah lebih 
saya cintai daripada aku menyambung 
kekerabatanku. Adapun percekcokan antara 
aku dan kalian dari harta ini, aku tidak pernah 
mengingkari kebaikan, tidaklah kutinggalkan 
sebuah perkara yang kulihat Rasulullah 
melakukannya, selain kulakukan.' 

Kemudian Ali katakan kepada Abu Bakar, 
'Waktu baiat kepadamu nanti sore.' Ketika 
Abu Bakar telah shalat Zhuhur, beliau 
naik mimbar, beliau ucapkan syahadat 
dan beliau utarakan masalah Ali dan 
ketidakikutsertaannya dari baiat dan 
alasannya, kemudian beliau beristighfar.' 

Ali kemudian bersaksi dan mengemukakan 
keagungan hak Abu Bakar, dan ia 
ceritakan bahwa apa yang ia lakukan 
tidak sampai menyeretnya untuk dengki 
kepada Abu Bakar, tidak pula sampai 
mengingkari keutamaan yang telah Allah 
berikan kepada Abu Bakar, hanya kami 
bprpandangan bahwa kami sebenarnya 
layak untuk menyatakan pendapat dalam 
masalah ini (warisan). Namun, rupanya 
Abu Bakar melakukan dengan logikanya 
sendiri sehingga kami merasa emosi.' Kaum 
muslimin pun bergembira atas pernyataan 
Ali dan berujar, 'Engkau benar.' Sehingga 
kaum muslimin semakin dekat dengan Ali 


709 



ketika Ali mengembalikan keadaan menjadi 
baik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

: Ke arah kawasan Bani Nadhir kala 
mereka diusir Rasulullah 

ilijj : Penduduk kawasan ini berdamai 
dengan Rasulullah Hg dengan kompensasi 
menyerahkan separuh hasil bumi. 

oj S-y : Marah. 

6$ : Tidak diberitahu. 

yi-j : Karena mereka lalai untuk 

memberikan penghormatan, mengingat Ali 
tidak kunjung membaiat Abu Bakar. Orang- 
orang saat itu memaklumi Ali tidak kunjung 
membaiat Abu Bakar semasa hidup Fathimah 
demi menghibur perasaan Fathimah. 

: Mashdar mimi maknanya hudhur. 

dt of 15 : Ibnu Malik menjelaskan, 
ini menunjukkan, suatu perbuatan 
mengandung makna perbuatan lain dan 
memberlakukan perbuatan tersebut sebagai 
kata keija transitif, karena dalam 

perkataan ini mungkin mengandung makna 
sehingga me-nashab-kan dua kata 
ganti ketiga sebagai maful pertama, dan 
me-nashab-kan (lj of) secara perkiraan 
sebagai maful kedua, padahal seharusnya 
tidak menyebutkan (of) seperti halnya jika 
kata ini disebut setelah {C--Z-), namun (of) 
disebut agar tidak mengeluarkan dari 
fungsinya secara total, di samping karena 
(of) kadang menggantikan dua maful untuk 
{C~£-) dengan shillah-nya, sehingga tidak 
menutup kemungkinan jika (of) disebut 
setelah maful pertama, dan memang haras 
seperti itu, serta menggantikan posisi maful 
kedua. Ibnu Malik juga menjelaskan, boleh 
menjadikan ta' pada kata ( jL&lfc ) huruf 
khitab, sementara ha’ dan mim sebagai isim 


( t _ s — £■), perkiraannya demikian; Ijiiil of U 

d, (apa yang akan mereka lakukan kepadaku). 
Pendapat ini bagus. 

uJCic JJcl fSj : Kami tidak dengki padamu atas 
khilafah. 

tdi- oSjJjLLI : Kau tidak meminta 
* > * 

pendapat kami terkait khilafah. 

: Maksudnya bagian dari musyawarah. 

• Sengketa dan perselisihan 

antara kita. 

jl : Aku tidak akan lalai. 

SIA2S : batasan. 

\ZJ jl ojX~H : Cinta mereka dekat 
kepada Ali. 

ojyOJl • Turat berbaiat bersama 

yang lain. 


HAD ITS KE-1150 
% 


ilkll jl (jU^jIll j*l i-ialc 

&\ & &\ fil3\ \Q* 

s\ij Juu < jjJUall jfa.) Ul cJCu tjjuy 

Uf jl ‘pl^j <Ul 4A)l 

w * * _ 

Sii U ^ :jvl .fLj ill 

AAll Awl CwJ 

jjs fli «>J rf 

4JJ1 4AJl O w jvCj 

•- £* x .• • • *7.2 i | 

in & in 4*5 3js iL >J rf 

aL<x«JU aiSjl ( jjaiJ jf j*Juy aJlc- 


710 



Uxmi SjU c%«J :Jl3j dlij I^JlC. j£sa> JjI jjl3 
" 0 ’ 

* f * i?* 1 * If'- * ■ ilf ->i " 

««/#l ££ U£mi jJ13 <4j CJL^C- 

i£lj£ &.db eft gji it 

l$js..wa\i Jjtij Uoll "jp 

^1 43^1 ££ *1)1 &* Ui :Jl3j 

s*\ ci3 & Jl 

( j *« *4 »l vV ^ iji»ji ylsS' OV ^3 a>^>!) 


Aisyah istri Nabi ^ telah mengabarkan 
bahwa Fathimah binti Rasulullah pernah 
meminta bagian dari harta peninggalan 
ayahnya kepada Abu Bakar, setelah 
Rasulullah jjg wafat. Abu Bakar lalu 
menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah jg 
telah bersabda, 'Harta warisan yang aku 
tinggalkan tidak dapat diwariskan, tetapi 
hanya merupakan sedekah.'" Fatimah putri 
Rasulullah gg lalu marah dan mendiamkan 
Abu Bakar. Dia tidak lagi berbicara dengan 
Abu Bakar sampai dia wafat.'Urwah berkata, 
"Fathimah hidup selama enam bulan setelah 
wafatnya Rasulullah |$£, dia selalu meminta 
bagian harta peninggalan Rasulullah 
kepada Abu Bakar dari rampasan perang 
yang masih tersisa di daerah Khaibar, yaitu 
Fadak dan di kota Madinah. Namun, Abu 
Bakar tetap menolaknya seraya berkata, 
"Aku tidak berani mengubah sedikit pun 
apa yang telah ditetapkan Rasulullah jg, 
dan aku tetap akan melakukan seperti apa 
yang telah beliau lakukan. Sungguh, aku 
khawatir jika aku menyalahi perintahnya, aku 
akan condong kepada kesesatan." Adapun 
sedekahnya di Madinah, maka Umar tetap 
mempertahankannya dari Ali dan Abbas, 
begitu juga tanah Fadak, dia berkata. 


"Keduanya adalah sedekah Rasulullah jg 
yang harus ditunaikan hak-haknya, yaitu 
sedekah yang diberikan kepada orang-orang 
yang membutuhkan. Sedangkan keduanya 
berjalan seperti itu sampai hari ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Bagian seperlima (1)) 

- Penjelasan 

aIc- ‘Ai\ ;\j! l Lt : Faf adalah harta yang diambil 
dari orang-orang kafir secara paksa tanpa 
melalui perang ataupun pengerahan kuda, 
unta, dan semacamnya, atau melalui 
perdamaian tanpa perang. Disebut/ai'yang 
secara bahasa berarti kembali karena harta 
ini kembali dari orang-orang kafir ke tangan 
kaum muslimin. 

iJiS : Sebuah kawasan terletak sejauh tiga 
marhalah dari Madinah, dan kawasan ini 
milik Rasulullah 3£jj secara khusus. 

jlxX : Maksudnya pohon-pohon 

kurma Bani Nadhir yang dimiliki keturunan 
Fathimah, pohon-pohon kurma ini berada di 
dekat Madinah. Harta lain milik Rasulullah 
igg adalah wasiat Mukhairiq saat perang 
Uhud berupa tujuh kebun kurma di kawasan 
Bani Nadhir, tanah yang diberikan kaum 
Anshar kepada beliau, hak fai’ dari harta 
benda Bani Nadhir, sepertiga kawasan Wadil 
Qura yang beliau dapatkan dalam perjanjian 
damai dengan Yahudi, dua benteng di antara 
benteng-benteng Khaibar; benteng Wathih 
dan Salalim saat membuat perjanjian damai 
dengan Yahudi, separuh wilayah Fadak, 
bagian beliau dari seperlima Khaibar dan 
wilayah-wilayah lain yang ditaklukkan 
melalui peperangan. 

aLjJl AjSiij : Condong meninggalkan 
kebenaran dan beralih pada selain 
kebenaran. 

^Jl : Yang kau tempati. 
tyyj : Peristiwa-peristiwayang menimpanya. 


711 



HADITS KE-1151 
u£*i) l)' *4JLP 4JJ \ 

• w 5 » 

® £ £ **' ^ | ^( « ^ ^ JiJLa ^ «> J# a 

(JjJjj i :Jli (|»Ju<«j 4aJt£> 4jjl 4JJ) 

(^lE AijjCaj jLli Ailj Jlxj (CaSy li tljlLi 

2; - - 

AJJUtf j^3 

(i_ai ijJJ p_iJl am! <_Aj ff :LLoj)l i 7 >bS’ ee : j ^jUJt A>-^»-l) 


Abu Hurairah ass mengabarkan bahwa 
Rasulullah $5 bersabda, "Warisanku tidaklah 
dibagi-bagi meskipun hanya satu dinar. 
Apa yang aku tinggalkan selain berupa 
nafkah buat istri-istriku dan para pekerjaku, 
semuanya adalah sebagai sedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wasiat " (55), Bab: 
Nafkah orang yang mengurusi wakaf (32)) 

— Penjelasan — - 

JLj ills Uu : Karena mereka termasuk dalam 
kategori wanlta-wanita yang berada pada 
masa ‘iddah, karena mereka tidak boleh 
menikah selamanya, sehingga mereka tetap 
mendapat nafkah, bilik-bilik yang mereka 
tempati juga tetap dipertahankan. 

k£>j : Orang yang mengurus tanah atau 
khalifah sepeninggal beliau 


MENGIKAT, MENAWAN MUSUH, 
ATAU MELEPASKANNYA 

HADITS KE-1152 


:J\3 mUC. AJJl C&j XjCj* WOT 

*4 & P* & 1 &> $\ <zsu 

& * O'" & & Jb* 

• “** • " J 

J«a A jj tls ^ <Jttl 


G jULlc U# : J\iS <jju^ aJ*. 4JJ1 ^9 a2JI 

* "A " 

jiS3 ^isiS Sj Gj£ jolfr :jlii lid 
ujjS cJS* jlj li» JE {»*i> joaU j| 3 b 

■?t> si J s*u Cl?’ 5- .S :» ii i* i ' : u-u 


J15 p j&l cii U ii* jli JU)l 
^xl3 jl cJi U :J\I iillS G 3 JCLfr U :<J 
:JU3 di oij 5^ jp 

: jlSS GU cil U ^4? &d G3ai& U 

ja C-Jjd Jit jl jliaill iid IjiiGl 

djS if j^i! :JU3 l?jdl ji-S <t pE\i 
4 jI 3 Jdt G 4jj\ jpj Cui Si ^ 4bt 5 ^I 
dl i? 

i? 5^ ^ ^13 4is5b^' d>i ^i 

^ §1 J 3 *^' ^5 Sf 6^ ^ii)3 
L,i Gh dai-i Gil^- Sl3 4^-f 

di Al 4*1 JJlj Jjid bd cSjdl 

:Jjll Jll ^^3 uls JjSsu jl jjijj jJuuj 
^ cdLil S^sGj (Si :J\I Oj^vO 
^=d*GS 4 JJ 13 (Sj .fLj * 3 ® Ai 4)i 


^ O^G Ji- ££ iiiyi 

jdijdiAAUl 

<«»> Jkij <_>lj V* i_jUS” It :j (JljliyJl A>y»-i) 

(JIjI jj! oLj 


i#' * d®*' ■» «*»» •>» ^ 


Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ^ 
mengirim pasukan menuju Nejed, lalu mereka 
menangkap seseorang dari Bani Hanifah, 
Tsumamah bin Utsal pemimpin penduduk 
Yamamah. Kemudian mereka mengikatnya 


712 



pada salah satu tiang masjid, lalu Rasulullah 
menemuinya dan bersabda kepadanya, 
'Apa yang kamu miliki hai Tsumamah?' 

la menjawab, 'Wahai Muhammad, aku 
memiliki apa yang lebih baik, jika engkau 
membunuhku maka engkau telah membunuh 
yang memiliki darah, dan jika engkau 
memberi maka engkau memberi orang yang 
bersyukur. Namun, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa saja yang engkau inginkan.' 

Kemudian Rasulullah meninggalkannya, 
hingga keesokan harinya beliau bertanya, 
'Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah?' 

la menjawab, 'Seperti yang aku katakan, 
jika engkau memberi maka engkau 
memberi orang yang bersyukur, jika engkau 
membunuh maka engkau membunuh yang 
memiliki darah, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa yang engkau mau.' 

Lalu Rasulullah meninggalkannya, hingga 
keesokan harinya beliau bertanya lagi, 'Apa 
yang engkau miliki wahai Tsumamah?' 

la menjawab, 'Seperti yang aku katakan, 
jika engkau memberi maka engkau 
memberi orang yang bersyukur, jika engkau 
membunuh maka engkau membunuh yang 
memiliki darah, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa yang engkau mau.' 

Rasulullah jgg kemudian bersabda kepada 
sahabatnya, 'Bawalah Tsumamah.' Lalu, 
mereka pun membawanya ke sebatang 
pohon kurma di samping masjid. 

la pun mandi dan masuk masjid kembali 
kemudian berkata, 'Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan yang patut disembah melainkan hanya 
Allah dan bahwa Muhammad itu utusan 
Allah. Demi Allah, dahulu tidak ada wajah 
di atas bumi ini yang lebih aku benci selain 
wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi 


wajah yang paling aku cintai daripada yang 
lain. Demi Allah, dahulu tidak ada agama 
yang lebih aku benci selain dari agamamu, 
namun saat ini agamamu menjadi agama 
yang paling aku cintai di antara yang lain. 
Demi Allah dahulu tidak ada wilayah yang 
paling aku benci selain tempatmu, namun 
sekarang ia menjadi wilayah yang paling 
aku cintai di antara yang lain. Sesungguhnya, 
utusanmu telah menangkapku dan aku 
hendak melaksanakan umrah, bagaimana 
pendapatmu?' 

Maka Rasulullah jg memberinya kabar 
gembira dan memerintahkannya untuk 
melakukan umrah. Ketika ia sampai di Mekah 
seseorang berkata kepadanya, 'Apakah 
engkau telah murtad?' la menjawab, 'Tidak, 
tetapi aku telah masuk Islam bersama 
Muhammad 2g. Demi Allah, tidaklah kalian 
akan mendapatkan gandum dari Vamamah 
kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah sH"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangari' (64), Bab: 
Utusan Bant Hanifah dan kisah Tsumamah 
bin Utsal (70)) 

Penjelasan 

jjt Jj : ArahNajd. 

pS jiiu b\ : Jika kau membunuh 
seseorang yang darahnya dicari-cari dan dia 
patut untuk dibunuh, maka tidak ada aib 
bagimu dalam membunuhnya. Ketika fi’il 
syarat mengulang balasan, ini menunjukkan 
besamya persoalan. 

Ji : Menuju kubangan air. 

(2I&- b \j ' Kudamu. 

: Kau keluar dari suatu agama menuju 
agama lain. 

3 ^ jli : Ini termasuk bentuk 

kata-kata orang bijak, seakan ia berkata, "Aku 
tidak keluar dari agama. Karena kalian sama 
sekali tidak berpegang teguh pada agama 
apapun, aku keluar dari sana. (Aku tidak 


713 



keluar dari agama), tapi aku memperbarui 
agama Allah." 


MENGUSIR ORANG-ORANG YAHUDI 
DARI HIJAZ 

HAD ITS KE-1153 

\2Z : -J\ ti^-wor 

^ 4i\ Jfe ^ && 

Ji & 

^ / j SSii " \m* • |l x •«* I*'* £ + 

££iJI fU3 CUjjJ U*#- 4 *a 

UXl 6 :fil3\3 jd^j *1* A' 

: JU3 ^UJI rf U ioit Ji :$UI 
rf U .cJjb j£ :$Ul &\Ill ^ Jgf 0U3 

,>$1 jf !5^l :j\ll Jl3 fS ^ISJI 

J x + 

* * + • ^ ^ ‘ i '|*| • f >• ? ♦ i # t® s. 

^rj O' -s?j' iii3 ‘^jj 

UjI *}\j <4*JJlS \JLJti a } & 

ij^ll j ( — V :•! ^^11 1— sS* ^>1) 

(•ji^j <3^"' s? 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika kami 
sedang berada di masjid, Nabi jg keluar 
seraya berkata, 'Berangkatlah kalian 
menemui orang-orang Yahudi.' Maka kami 
keluar hingga ketika sampai di rumah Al- 
Midras, beliau bersabda, 'Masuklah kedalam 
Islam maka kalian akan selamat. Mereka 
menjawab, engkau telah memerintahkan 
risalah wahai Abu Qosiml Kemudian beliau 
bersabda, “itu yang aku inginkan." Belaiau 
lalu menyerukan untuk kedua kalinya, 


maka mereka menjawab : Engkau telah 
memerintahkan risalah wahai Abu Qosim, 
kemudian beliau menyerukan yang ketiga 
kalinya, lalu beliau bersabda, "Ketahuilah 
bahwa bumi ini miiik Allah dan Rasul-Nya 
dan aku hendak mengusir kalian dari daerah 
ini. Maka barang siapa dari kalian yang 
memiliki harta hendaklah dia menjualnya. 
Dika tidak mau, ketahuilah bahwa bumi ini 
miiik Allah dan Rasul-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keterpaksaan i" (89), 
Bab: Jual beli yang dipaksa dan semisalnya 
(2)) 


Penjelasan 

cw : Tempat mereka membaca kitab 
Taurat, kata i45 disandarkan kepada Midras, 
ini namanya menyandarkan yang umum 
kepada yang khusus. 

of : Aku usir kalian dari kawasan ini. 


HADITS KE-1154 

T.S •. » • 


:J15 

pj 

\ & fJlpVj j&Q 

j^£aVi iSl\ -jIHj lyuL 

^ Sj& jig ^ 

•A t ** ** • * ll ^ 0 l ° 

‘-Mjw- gfc *** 

ik A ■& J5 


(j^ll doA> uli U ^$jUll ubT 

Ibnu Umar berkata, 'Bani Nadlir dan Bani 
Quraidzah pernah hendak menyerang (Nabi). 
Maka Bani Nadlir diusir dan Bani Quraidzah 
tetap (berada di Madinah) sampai akhirnya 


714 



bani Quraidlah memerangi beliau setelah itu. 
Maka beliau pun membunuh kaum laki-laki 
mereka, membagi-bagikan para wanita dan 
anak-anak, serta harta benda mereka kepada 
kaum muslimin. Namun, sebagian mereka 
ada yang menemui Nabi untuk meminta 
jaminan keamanan dan masuk Islam. Dan 
beliau juga mengeluarkan seluruh kaum 
Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani 
Qainuqa' para pengikut Abdullah bin Salam, 
Bani Haritsah, dan semua kaum Yahudi yang 
ada di Madinah tanpa terkecuali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Peristiwa bani Nadhir (14)) 


<U3l AUl J j-ij viou olxS 

&\ jil us £1 0 \>r CJ 

jj ijijl lit 

JUS tplS/j 4JJI 4Jdl lii 


: J^ dLS^» Jp IjJji jS/Ja 5 i 
SuJ :jis %i)i ^ ch ii 

jjjJl Jj: lij m 01 ; ii 4»-^»-i) 


Penjelasan 

jii&\ 0J3U. : Nadhir dan Quraizhah 
memerangi Nabi g§. 

: Nabi s|£ mengusir mereka dari 
kampung halaman mereka bersama istri dan 
anak-anak mereka. 

iSjli. Ji : Hingga ketika Quraizhah 
memerangi Nabi jg§, beliau mengepung 
mereka selama duapuluh lima malam, 
hingga pengepungan melelahkan mereka 
dan Allah menghujamkan rasa takut ke 
dalam hati mereka. 

jdij *llc- Jiil J-i Jp ijjjU : Yaitu 
sebagian Bani Quraizhah. 


BOLEH MEMBUNUH ORANG YANG 
MELANGGAR JANJI DAN MENYURUH 
ORANG YANG TERKURUNG DALAM 
BENTENG MENYERAH KEPADA 
SEORANG HAKIM 


Abu Sa'id Al-Khudriy m berkata, "Tatkala 
Banu Quraizhah' setuju dengan ketetapan 
hukum yang akan diputuskan oleh Sa'ad, 
maksudnya Sa'd bin Mu'adz yang disuruh 
Rasulullah agar datang, ketika itu Abu 
Sa'id Al-Khudzri berada di dekat Rasulullah. 
lantas Sa'd bin Mu'adz datang dengan 
menunggang keledai. Ketika sudah dekat, 
Rasulullah gjj berkata, 'Berdirilah kalian untuk 
menjemput pemimpin kalian.' Sa'ad pun tiba 
dan duduk dekat dengan Rasulullah jg, lalu 
beliau berkata kepadanya, 'Sesungguhnya 
mereka setuju dengan keputusan yang 
akan kamu putuskan.' Sa'ad berkata, 'Aku 
putuskan agar para tentara perang mereka 
dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan 
tawanan.' Maka beliau $3 berkata, 'Sungguh 
kamu telah memutuskan hukum kepada 
mereka dengan hukum Allah (Raja diraja)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Jika 
musuh mau tunduk dengan hukum seorang 
laki-laki { 168)) 


HADITS KE-1155 

4JJ1 a**-! NN06 

Jjl tA**- Jp jL JJJj UJ : JlS 


Penjelasan 

: Salah satu kabilah Yahudi yang 
terkenal. Ketika mereka turun dari benteng. 


3 Sebuah kabilah Yahudi yang cukup terkenal. 


715 



jJL, J& : Sa'id bin Mu’adz, saat 

itu Rasulullah H mengepung mereka 
selama duapuluh lima malam dan Allah 
menghujamkan rasa takut ke dalam had 
mereka, mereka kemudian tunduk pada 
putusan Rasulullah lalu Sa’ad bin Mu’adz 
memutuskan perkara mereka. Saat perang 
Khandaq, Sa’ad bin Mu’adz terkena anak 
panah yang memutuskan urat di tengah 
lengannya. 

jUr ^ : Sa’ad kemudian datang 

dengan menunggangi keledai bersama 
sejumlah orang Anshar, mereka telah 
menyiapkan bantal dari kulit untuknya dan 
mengelilinginya sepanjang jalan seraya 
berkata, “Berbuat baiklah kepada maula- 
maulamu.” Sa’ad kemudian berkata, “Sudah 
tiba saatnya bagi Sa’ad untuk tidak gentar 
oleh celaan siapapun juga karena Allah." 
Sa’ad bertubuh besar. 

iLlHil jiai $ : mereka adalah para lelaki 
dewasa. 

Jjfj : Para wanita dan anak-anak. 
edlll : Yaitu sesuai hukum Allah. 


HADITS KE-1156 


9 * ~ ^ 9 ? O 2 * u\+ * * ^ 

Jjuu :cJV3 

# hfe? $ & j4-j 

<Ull *)ll 3 ‘P. 

(iwO jb oSjjCji 

J-a jlLj AJtfr <UJl 4JJl Ul9 

JjjO* e\Jll 

ii S' i'<li .» - f, •> -! •- „ J' | 5,. *T - 

I (_J CA3 (jUjUl j* a * J 

|L^)I ^>1 U 4 JJI 3 c oS 

ji jlafe :jij ^ ill ^ ^21 j\l 


*1* ill ill g 

jl j^J-l SjS jp I&3 «fLj 

05 <&&!! j£S3 5? f*3 jb : jlS 

fjiipf j^ii ck 3 ^ 

kjjl*U "U : j 

jJl-j 4ill 


Aisyah berkata, "Pada waktu perang 
Khandaq, Sa'd dipanah oleh seorang laki- 
laki Quraisy bernama Hiban ibnu 'Ariqah. 
la terkena panah tepat pada urat nadinya. 
Akhirnya, Rasulullah jgj mendirikan kemah 
untuknya yang letaknya berdekatan dengan 
masjid sehlngga sewaktu-waktu beliau 
dapat menjenguknya. Sekembalinya dari 
perang Khandaq, Rasulullah jgj langsung 
meletakkan senjatanya. Saat beliau mandi 
dan membersihkan badannya, Dibril datang 
dan meniup kepala beliau dari debu. 
3ibril bertanya, 'Apakah Anda meletakkan 
senjata (untuk berdamai)? Demi Allah, kita 
tidak boleh meletakkan senjata, keluar dan 
perangilah mereka.' 

Rasulullah ^ kemudian bersabda, 
'Ke mana aku harus keluar?' Jibril lalu 
memberikan isyarat kepada beliau untuk 
pergi ke perkampungan kaum Yahudi 
Bani Quraizhah. Kemudian Rasulullah s*g 
bersama dengan kaum Muslimin memerangi 
mereka. Akhirnya, mereka takluk dan tunduk 
kepada keputusan Rasulullah akan 
tetapi Rasulullah $3 menyerahkan keputusan 
tersebut kepada Sa'd. 

Selanjutnya Sa'd berkata, 'Sesungguhnya, 
aku memutuskan untuk membunuh semua 
yang turut serta dalam peperangan, 
menawan anak-anak dan kaum wanita, serta 
membagi-bagikan harta benda mereka.'" 


716 



(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Kembalinya Nabijg dari Perang Ahzab (30)) 

Penjelasan 

iil : Sa’adbin Mu'adz Al-Anshari. 

: urat di tengah lengah. Setiap bagian 
tubuh memiliki urat ini. Ketika urat ini 
terputus, darah tidak berhenti mengalir. 

jat Sz> jLictj : Rasulullah 
£3 kemudian datang lalu mengepung 
mereka selama sekian belas malam hingga 
pengepungan melelahkan mereka dan 
menghujamkan rasa takut ke dalam hati 
mereka. Pemimpin mereka, Ka’ab bin Asad, 
menawari mereka untuk beriman atau 
membunuh istri-istri mereka dan keluar 
menantang perang, atau menyergap kaum 
muslimin pada malam sabtu. Mereka 
menjawab, “Kami tidak akan beriman 
dan kami tidak akan menghalalkan hari 
sabtu. Untuk apa kita hidup jika anak- 
anak dan istri-istri kita sudah tidak ada 
lagi." Mereka kemudian mengirim utusan 
kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, 
mereka adalah sekutu-sekutu Abu Lubabah. 
Mereka meminta pendapat Abu Lubabah 
untuk tunduk pada putusan Nabi 
lalu Abu Lubabah memberikan isyarat 
agar menyembelih Nabi jgj Abu Lubabah 
menyesal setelah itu, ia kemudian pergi ke 
Masjid Nabawi, lalu mengikat diri di sana, 
hingga Allah menerima tobamya. 


HADITS KE-1157 


tilil jLjlil :J\i Ij Ljuj jl iiJiilc' 

eUi S o? 4s.\ id & fte 
jdij *3* \£S £ jf 

cJ^j Z c£\ jll 


dJubj cJS” jlj jLfcU-i 

• ‘**i* Cl*' !" • i*'’ « > *i* ^ o J t 

^ ^ •#» o > • oT: ..g? • 

i>? ‘ u * > i>? 

Jil \j f 5)1 Si ijllfr 

jii: m 1S1S ffedg ^ ili u 

(i— pi — •ulc *Uii 


Aisyah mengabarkan bahwa Sa'ad berdoa, 
"Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui 
bahwa tidak ada yang lebih aku sukai untuk 
berjihad (berperang) di jalan-Mu daripada 
memerangi kaum yang mendustakan Rasul- 
Mu jlgdan telah mengusir beliau. Ya Allah, aku 
mengira bahwa Engkau telah menghentikan 
perang antara kami dan mereka. 
Seandainya masih ada perang melawan 
Quraisy, panjangkanlah umurku supaya aku 
dapat berjihad melawan mereka di jalan- 
Mu. Sekiranya memang benar Engkau telah 
menghentikan perang, pancarkanlah lukaku 
ini dan matikanlah aku karenanya." Maka 
memancarlah darah dari dadanya. Dan 
tidak ada yang mencengangkan mereka 
saat di masjid di dalam tenda Bani Ghifar, 
kecuali darah yang mengalir. Mereka 
berkata, "Wahai penghuni tenda, apakah 
yang datang kepada kami ini dari arah 
kalian?" Ternyata luka Sa'ad menyemburkan 
darah lalu dia meninggal karena iukanya itu. 
Semoga Allah meridainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Kembalinya Nabi dari Perang Ahzab (30)) 


717 



Penjelasan 

: Lukanya mengucurkan darah, 
padahal sudah hampir sembuh. 

j* : Yaitu di dada, tempat kalung. Di 
situlah posisi lukanya membengkak hingga 
ke dada, lalu mengucurkan darah. 

ficji : Mengejutkan orang-orang yang ada 
di majlis. 

^ ot ■ Dari seseorang, atau dari tenda 
Bani Ghifar. 

pjll : Darah yang mengucur dari luka Sa'ad. 

& • Dari arah kalian. 
jjJu : Mengalir. 

\£t oUi : Karena luka tersebut. 


JIKA TERJADI PERINTAH WAJIB 
MENDADAK YANG TERBENTUR 
DENGAN KEWAJIBAN YANG LAIN 


HADITS KE-1158 

i? ^ 




4AJ1 j\5 :JV5 cjlft 

CX& Si :oj^l & cd 
y^\ j£*u ^ 

jlij l^U ji & Si jUi Jj/Ji £ 

^ ^ ^ p 

< ,o .„ *. S'J .-r-r *-r - 

lAj'lj uL « j pJJ A^Lc> <Ull 

VmIIUI i^La uL 8 vj US” U 4^>i) 


Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi 
bersabda kepada kami ketika beliau 
kembali dari perang Ahzab<, "Dangan 


sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 
Ashar kecuali di perkampungan Bani 
Quraizhah." Lalu, tibalah waktu shalat ketika 
mereka masih di jalan, sebagian dari mereka 
berkata, "Kami tidak akan shalat kecuali 
telah sampai tujuan", dan sebagian lain 
berkata, "Kami akan melaksanakan shalat, 
sebab beliau tidaklah bermaksud demikian." 
Maka kejadian tersebut diceritakan kepada 
Nabi j$i, dan beliau tidak mencela seorang 
pun dari mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Khauf (12), 
Bab: Shalatnya orang yang mengejar atau 
dikejar musuh dikerjakan dengan sambil 
berkendara dan dengan isyarat (5)) 

Penjelasan 

Pulang dari perang Khandaq, 
tahun 4 Hijriyah, menuju Madinah, dan kaum 
muslimin sudah meletakkan senjata, Jibril 
a.s. berkata kepada beliau, "Para malaikat 
sama sekali belum meletakkan senjata, 
dan Allah memerintahkanmu menuju Bani 
Quraizhah, karena aku akan kembali kepada 
mereka.” 

g : Sekelompok Yahudi. 

Ifcsb Ji S : Mengamalkan tekstual sabda 
beliau, “Jangan ada seorang pun shalat 
Ashar selain di Bani Quraizhah," karena 
turun dari kendaraan sebelum tiba di 
Quraizhah berarti mendurhakai perintah 
khusus untuk bersegera. Untuk itu, mereka 
mengkhususkan keumuman perintah untuk 
shalat atau waktunya jika tidak ada uzur, 
berdasarkan perintah untuk itu. 

j : jlij : Mereka ini mengacu pada 

makna, bukan kata. 

il)}i % Sjl : Makna; makna sabda, "Jangan 
ada seorang pun shalat Ashar selain di 
Bani Quraizhah," konsekwensinya harus 


4 Ketika pulang dari ahzab yaitu, dari perang khandaq 
(tahun IV Hijriyah) ke kota Madinah, kaum muslimin 
lantas meletakkan peralatan perang mereka. Malaikat 


Jibril pun berkata kepada Nabi, 'Para malaikat belum 
meletakkan senjata. Karena Allah menvuruhmu bertolak 
ke bani Quraizhah, dan aku juga akan ke sana. 


718 



menyegerakan perjalanan menuju Bani 
Quraizhah, bukannya meninggalkan shalat, 
seakan beliau bersabda, “Shalatlah (Ashar) 
di Bani Quraizhah, kecuali jika kalian 
waktu shalat (Ashar) tiba sebelum kalian 
sampai di sana." Dengan demikian, mereka 
menyatukan dua dalil; dalil kewajiban 
shalat dan kewajiban mempercepat 
perjalanan, hingga mereka shalat dengan 
berkendara, karena jika mereka turun dari 
kendaraan, tentu menentang perintah untuk 
mempercepat perjalanan. 


SAHABAT MUHAJIRIN 
MENGEMBALIKAN PEPOHONAN 
DAN BUAH-BUAHAN KEPADA KAUM 
ANSHAR KETIKA MEREKA SUDAH 
CUKUP KAYA 


HAD1TS KE-1159 


tilfr &\ q&j eUU j-SI dJrJP""" 0 

j\2 p&Z 6 \ jp jiifti 

xS f\ cSt f I fl uif 

4JJl Jij-lj j»l cJ&a! oo& ca£JJ? t 

«•» . 


Jl aJa <u)l "KP ‘(^j 


fLj aIa Ai fin j A3 \j cI^iIa 

a1u!> if ijjfc i*jl j»l 

(oulll T# :fil ubS* o\ : j ^>^>1) 


Telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami 
Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
ass berkata; Ketika orang-orang Muhajirin 
sampai di Madinah dari Mekah tanpa bekal 
sesuatupun ditangan mereka, sedangkan 
orang-orang Anshar adalah pemilik tanah 
dan perabotan, maka orang-orang Anshar 
berjanji kepada mereka untuk memberi 
buah dari harta mereka itu setiap tahun dan 
mencukupi mereka dengan pekerjaan dan 
keamanan. Adalah ibunya yakni ibunya 
Anas, bemama Ummu Sulaim, yang juga 
adalah ibunya Abdullah bin Abi Thalhah, Ibu 
Anas pernah memberi Rasulullah $5 buah 
kurma, lalu Nabi $§j memberikannya kepada 
ummu Aiman pembantu belaiau, yaitu ibunya 
Usamah bin Zaid. Ibnu Syihab berkata, maka 
Anas bin Malik mengabariku bahwasanya 
ketika Nabi gjj selesai dari perang Khaibar, 
Beliau kembali ke Madinah dan orang-orang 
muhajirin mengembalikan apayangdiberikan 
orang-orang Anshar kepada mereka 
berupa buah-buahan. Kemudian Nabi $3 
mengembalikan kepada ibunya (Anas) buah 
kurmanya dan Rasulullah sg| memberi ummu 
Aiman pengganti dari kebunnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Keutamaan memberi (35)) 

Penjelasan - - 

ihif : Jamak ‘adzq, artinya kurma it sendiri, 
atau jika ada buahnya. 

: Pohon-pohon kurma. 
itsli j; : Dari kebunnya. 


719 



HADITS KE-1160 
*•' * • 


:<J^ ‘00& 40)1 NN*\* 

$T it ^t j^i Sl 3 >^!3 ££ii 

5feji iLS {Lj 4 &&\& 5^1 
(L3 &i Ji ^ji 5§ iiiJu j! ij&f 

i • - -•? if * ' - -•? 5f ->il- * f •- 

CJjukA j-fcJl ^1 0*1^3 ^1 oUttl 03 

Vi * W *i <s$\j ys :Jji5 ^ a 6jl)i 

,J^> 5^!3 ^ J' tfcoUafrl 03j 

4JJ|3 ^ : JjjuJ 0? dU :JjjL> jJu>J oJifr 40) 1 

J\l j I uJ&l sjl* UUSif Ji. 

J<a ulj T* i_jb5" H :j ijjlnJI 4>p-l) 

(u#lj>lll |Ju*j 4lt 


Anas ase berkata, "Seseorang memberikan 
kebun kurma kepada Nabi jjjg ketika 
Bani Quraizhah dan Bani Nazhir dapat 
ditaklukkan. Orang itu berkata, 
"Sesungguhnya keluargaku menyuruh aku 
untuk menemui Nabi g§ lalu meminta apa 
yang telah aku berikan atau sebagiannya." 
Sementara Nabi telah memberikan 
kebun kurma itu kepada Ummu Aiman. 
Lalu, Ummu Aiman datang dan meletakkan 
kain di leherku seraya berkata, "Sekali-kali 
tidak. Demi Zat Yang tidak ada sesembahan 
selain Dia, janganlah tuan berikan kepada 
mereka karena tuan telah memberikannya 
kepadaku." Atau sebagaimana yang telah 
dikatakan. Maka Nabi bersabda, "Kamu 
mendapatkan bagian segini." Ummu Aiman 
berkata, "Tidak, demi Allah." Akhirnya beliau 
, memberikan kepadanya. Perawi berkata, 
"Aku kira dia berkata sepuluh kali lipat atau 
sekitar itu atau sebagaimana yang telah 
dikatakan." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Kembalinya Nabi ^ dari Perang Ahzab (30)) 

Penjelasan — 

: Buahnya sebagai hadiah atau hibah 
untuk beliau bagi-bagikan hasilnya kepada 
para wakil beliau. 

. <£$ £Hil Ji : Beliau mengembalikan 

semua pohon-pohon kurma itu kepada 
mereka karena mereka membutuhkan, di 
samping mereka juga tidak memiliki pohon- 
pohon kurma. 

jJtlfe : Aku kemudian meminta beliau untuk 
mengembabkan pohon-pohon kurma itu 
kepada mereka. 

'tS : Maksudnya jauhilah hal itu. 

\&\&\ jJj : la telah memberikan pohon-pohon 
itu padaku. Ummu Aiman mengatakan hal 
itu menurut dugaannya. 


MENGAMBIL MAKANAN DARI 
DAERAH MUSUH 


HADITS KE-1161 


>• - .*0 


«U£- 40)1 ($?J J-*** 40)1 o-i 

” 0 " 

\£\ iJsiil <&3 6jj^ ^ £ 

at L* <— >b t • ijpj* *-AsS" oY : j 


Abdullah bin Mughaffal m berkata, "Ketika 
kami sedang mengepung benteng Khaibar, 
ada seseorang yang melempar wadah kulit 
berisi lemak maka aku melompat untuk 
mengambilnya. Lalu aku melirik ternyata 


720 



ada Nabi jgjj sehingga aku jadi malu kepada 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Makanan yang diperoleh dan wilayah 
perang (20)) 


Penjelasan 

ojjtf : aku bangun dengan segera. 


SURAT NABI KEPADA HIRAKLIUS 
MENGAJAK MASUK ISLAM 


HADITS KE-1162 

ir t.s 


C-jaJajl :J\i <3 <JI 6s 3 jf ‘ jui-j jjl 

d £3 : jii fLj * 3 *. 

b % : jil ji> ji ±,j & iiii ji & 

— ^ 

oi Aji3«X3 *4j 

: j *j* J^ 3 : 3^ j 3 ^ 3Lr" (4^ ***' J 3 

4ji jaX^i UA |»$i j* •*>! ^4* Ji 

‘oyb 3 CP-f" <3_ c r£-* 3 <£> 

:JUi ‘AjJu luJb-li tjijft Jp 

Ml • \* -• » +*A • t 5 f 

CP f»l 

C*U jj-Jb-li Ul :cJla 3 jj jUs ££> 

• 1 *£9 d l*" *" •!*? .I" 

‘AAXjO IjM |0j ^bx^l <4 jjj 

i5$ 4>5' '^A jx lift jsU jl :( Lj3 ji jlll 
: jCii jJ jll ^jj5” (2>l3 *Jj5 iil jL&jj 

(3 icfii £ saS 6? v? 4JJ» (4!3 


^ cp jil :j\5 ^ ji 
6 ?jJo^U^^jil^iii:j\l 
f 1 Ji>ii iiij? : jvJ Scilj\lu j^5 

OjjUji :JVi ji cii :j\l 

*- -r.s ■:•>«- it ■» \* 'w c '. * * •? 

j* i »5Jj :Jb jl 

• . : > • ■- 1 * «.*, • • ■• . >• »,» is#- 

lP-4 d\ d*’ (44 

: jli S£istl jil : jll S cii : jli ij ^ 

cii : jli ;& j^JlS 5 ^ J^l : jli cii 

\L 44^4 Jug 1 ^ 4>i 

A cii : jll joi; jil : jli i4 4 ^ij 

• tjw 1^3 <jw? jA li ^j>U j oJuJt 0 j O 

jaa lili j^ -3 ' cp ^ ^15 

** cii 141 jjiJl llA jll jil : jll »jjb 

** *» • * *\ i|f ^ 1 i? {• •I'^idt 'll • 2 A 

:a) ji J15 joJ 

-•’ ** • • • i • • 3 ?f -* • ^ • i • • 

CMJJkJj AjI C%*£^5 A^gAj 

0 ^ Ja cliJlJy lifji otw^l 3 CjlJ J-Z^il 
•^ 5 ?j)cJal ji cJijl ciui a3u;I 4 

ciiibj asuT cii: 4 i£ j 4 j cii ciu a51jT 
jS ciil filial f 1 lAACii jE 

fiS ji ciiilij ^j)i jLij fijiliS 
jicUijl jll u j>; ji jJ ooSu 
j-lUl ^ 6 iSl £JcJ jl=J fl ^i cipc 

jjb cLsiL^ AJJl uax J uC A j |ij 

A) Aa9u A^i J^-JU <3> AAAi JX- ^JLj Jc*-I 

ti,\JS ^ili- ill jul^'l cUlij S jl clijl 


721 



o pi ojJjjj Jjb diSJUy ojJLftjl 

<a&j ^ Ji OUiTj 5j%: $ 

jjsSl .ijiiiiil cJijS g^iaS ji 

■ ^ o 

■ i 0 ll"" Ck.ll-’ > '• o 1 «■•«■ J , 

Jw abu AJLuj |>f-a,;o u>^jU 

^ Ojl^j 

Si & ciEjl jji: ji diilbj &u5i 
fc.f jts ji eAsibj j*y Si j^ii aitfj 
jvl $ ji ciii S if c^iji &S jjfil lii 
JS r* fe 23 J*-f J^Sii iii 

i#l; cil : j\l jj j\l ^ : jvl &3 

u <& ij :jil cjuiii} 4Jdi$ sffjitj sSl^ju 

£ Jgf flii f ^ ^ & \L £ j^ 

jiii-i <]! flii jf jij j&J* iiif ii? jSj 
^^LiJ ;& ^ jlj di 

fc5pS:jlS ^iS ci U id^j aLSOj 
cel^Ad jJui^ aJl£- 4)1 ( j^i 4)1 (J^u«3 < r > l'~-f~ a j 
(Jpj ^ i- ‘(5KS-jM i^pl ^iil 
^51 ji jp fSc ^jji Jsja ji 4 ji 

iLLli 4 \cjj ajcoi ji 3 jju \2 

cjjj ijp aji-f lin &5& ^Ls 

Ui33i ji? GJ) &i/ii fii aS* 4 
\ZZ g fc0Jl$& 
(ijiili til 5 J^ii) 4 jjl ji (ain 

0^1 cilijl oi=Sdl s;ij3 ^ y ill! 

ci il : jti &>{j SojIz 

<*jsf &\ cjyjA'jA iij o5? 


jib U|£* cJj Ui ji^ll ,Jj <iUJ# iit^l Aji 

^Ji- Jfl^---' 1)1 jUij aJl& 4)1 4)1 


uL 1 JI r ijujJl iwjIvkS" l® ij ^5jUJI ^>^> 1 ) 
(*t y* k*& Ji IjlUj i_>bSJ> Jj>t U Ji 


Hadits Abu Sufyan, dari Ibnu Abbas bahwa 
Abu Sufyan mengisahkan dari mulutnya 
sendiri sebagai berikut, "Pada saat 
berlangsungnya perjanjian damai antara 
aku dengan Rasulullah £§, aku pergi berniaga 
ke negeri Syam. Ketika aku berada di sana, ■ 
ada seseorang yang mengirim sepucuk surat 
dari Rasulullah ^ kepada kaisar Heraclius 5 , 
penguasa agung Rumawi, yang membawa 
surat itu adalah Daihyah Al-Kalbi kepada 
pembesar Bushra 4 . Kemudian pembesar 
Bushra menyampaikannya kepada Heraclius. 

Lantas Heraclius bertanya, "Adakah di sini 
ada orang yang berasal dari kaumnya 
laki-laki yang mengaku sebagai Nabi ini 
(Rasulullah)?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu 
aku dipanggil untuk menghadap Heraclius 
bersama beberapa kawanku dari suku 
Quraisy, kami masuk dan duduk menghadap 
Hiraclius. 

Heraclius lantas bertanya, "Siapakah di 
antara kalian yang dekat pertalian darahnya 
dengan orang yang mendakwakan dirinya 
menjadi Nabi itu?" Abu Sufyan berkata, "Lalu 
aku menjawab, 'Aku/" Lalu aku duduk di 
depan, sedangkan kawan-kawanku duduk 
di belakangku. 

Kemudian dia memanggil penerjemahnya, 
lalu dia berkata kepada penerjemahnya, 
"Katakanlah kepada mereka, bahwa aku 
menanyakan kepada mereka perihal laki- 
laki yang mendakwakan dirinya sebagai 


5 Julukannya adalah Kaisar, raja Romawi. 

6 Harits bin Abi Syamr Al-Chassani. 


722 



Nabi. 3ika dia berdusta, katakan dia telah 
berdusta." 

Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kalaulah 
aku tidak takut dicap sebagai pendusta, 
sungguh telah kudustai mereka." Kemudian 
Heraclius berkata kepada penerjemahnya, 
"Tanyakan kepadanya, bagaimana 
kebangsaan orang itu di kalanganmu." Abu 
Sufyan berkata, "Jawabku, 'Dia seorang 
bangsawan di kalangan kami.'" 

Dia bertanya, "Apakah dia keturunan raja?" 
Aku menjawab, "Tidak." Dia bertanya, 
"Pernahkah kalian mengatakannya sebagai 
pembohong sebelum ia menjadi seorang 
Nabi?" Tawabku, "Tidak" Dia bertanya, 
"Apakah orang-orang yang mengikutinya 
dari kalangan pembesar ataukah hanya 
rakyat kecil?" 3awabku, "Hanya rakyat kecil." 

Dia bertanya, "Apakah pengikutnya selalu 
bertambah?" Jawabku, "Mereka selalu 
bertambah." Dia bertanya, "Adakah di 
antara pengikutnya itu murtad karena bend 
terhadap agama yang dikembangkannya?" 
Jawabku, "Tidak." Dia bertanya, "Apakah 
kamu berperang melawannya?" Dawabku, 
"Y a, pernah." Dia bertanya, "Bagaimana 
perjalanan peperanganmu melawannya?" 
Dawabku, "Peperangan kami berjalan silih 
berganti antara menang dan kalah. Kadang- 
kadang kamilah yang menang dan dia yang 
kalah, dan terkadang pula kami yang kalah 
dan dia yang menang." 

Dia bertanya, "Apakah dia pernah ingkar 
janji?" Jawabku, "Tidak, bahkan kami 
sedang dalam masa perjanjian damai, yaitu 
tidak akan serang menyerang dengannya. 
Aku tidak tahu apa yang akan dibuatnya 
terhadap perjanjian tersebut." Kata Abu 
Sufyan selanjutnya, "Demi Allah, tidak ada 
kalimat lain yang dapat kami ucapkan 
selain daripada itu semua." Dia bertanya, 
"Apakah ada orang lain sebelum dia, yang 


mendakwakan dirinya sebagai Nabi seperti 
dia?" 3awabku, "Tidak." 

Kemudian dia berkata kepada 
penerjemahnya, "Katakan kepadanya, 
'Kutanyakan kepadamu tentang bangsanya 
(status sosialnya), maka kalian katakan 
dia termasuk dari bangsawan. Memang 
demikianlah halnya semua para rasul, mereka 
dibangkitkan dari kalangan bangsawan 
kaumnya. Kutanyakan pula kepadamu, 
apakah dia dari keturunan para raja? 
Jawabmu 'tidak', kalau sekiranya bapak dan 
kakeknya yang menjadi raja, tentunya ada 
sangkaan bahwa dia ingin mengembalikan 
kekusaan nenek moyangnya. Kutanyakan 
pula tentang pengikutnya, apakah terdiri 
dari rakyat kecil atau dari orang-orang 
besar? Kamu menjawab 'hanya terdiri dari 
rakyat kecil', memang merekalah pengikut 
para rasul. Kutanyakan pula, pernahkah 
kamu menuduhnya sebagai pembohong 
sebelumnya? Kamu menjawab 'tidak', aku 
tahu, bahwa dia tidak akan pernah berdusta 
kepada manusia, apalagi bedusta kepada 
Allah. Aku tanyakan kepadamu; adakah 
pengikutnya ada yang murtad atau mereka 
membenci agama baru setelah memeluknya? 
Jawabmu 'tidak', memang begitulah halnya, 
apabila iman telah tertanam dalam hati 
seseorang. Aku bertanya kepadamu, 
apakah pengikutnya berkurang? Dawabmu 
'bahkan mereka selalu bertambah', 
memang seperti itulah iman hingga ia 
tumbuh sempurna. Kutanya pula, pernahkah 
kamu memeranginya? Jawabmu 'ya kami 
memerangi, dan peperangan silih berganti, 
terkadang menang dan terkadang kalah.' 
Memang demikianlah halnya, para rasul itu 
selalu diuji. Namun demikian, kemenangan 
terakhir selalu dipihak mereka. Kutanyakan 
pula, pernahkah dia ingkar janji? Jawabmu 
'tidak pernah', memang demikian para rasul 
tidak mungkin ingkar janji. Kutanyakan pula 
kepadamu, adakah orang lain sebelum dia 


723 



yang mengaku menjadi Nabi seperti dia? 
lawabmu 'tidak', begitulah, kalau ada orang 
sebelumnya yang mendakwakan dirinya 
sebagai Nabi seperti dia, mungkin dia hanya 
ikut-ikutan dengan orang yang sebelumnya." 
Kemudian dia bertanya, "Apa saja yang 
diperintahkanya kepadamu?" Jawabku, "Dia 
menyuruh kami shalat, membayar zakat, 
menjalin tali silaturrahmi, dan menjaga 
kehormatan din." 

Dia berkata, "Jika yang kamu katakan itu 
benar semuanya, maka tak salah lagi bahwa 
lelaki tersebut adalah seorang nabi. Aku 
tahu bahwa dia akan muncul, akan tetapi 
aku tidak menduga bahwa dia akan muncul 
dari kalangan kalian, sekiranya aku dapat 
bertemu dengannya, saat di sampingnya 
maka sungguh aku akan membasuh kedua 
kakinya. Dan daerah kekuasaannya kelak, 
akan sampai ke daerah kekuasanku ini." 

Abu Sufyan berkata, "Kemudian dia meminta 
surat dari Rasulullah $§ dan membacanya, di 
dalamnya tertulis: 

"Dengan nama Allah yang Maha pengasih 
lagi Maha penyayang, dari Muhammad 
Rasulullah kepada Heraclius pembesar 
Rumawi. Keselamatan bagi orang yang 
mengikuti petunjuk, sesungguhnya aku 
mengajak Anda untuk masuk Islam. Masuk 
Islamlah Anda niscaya Anda akan selamat. 
Masuk Islamlah Anda, niscaya Allah akan 
memberi pahala kepada Anda dengan 
berlipat ganda. Jika Anda menolak, maka 
Anda akan memikul dosa kaum 'arisyiyun. 
'(Hai ahli kitab, marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang 
tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu, bahwa kita tidak akan menyembah 
kecuali Allah dan tidak kita persekutukan 
dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) 
sebagian kita menjadikan sebagian yang 
lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka 
menolak, maka katakanlah kepada mereka: 


"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang- 
orang yang berserah diri (kepada Allah) ' 
(Qs. Ali Imran: 64)." 

Setelah dia selesai membaca surat 
tersebut, tiba-tiba terdengar suara heboh di 
sekitarnya. Dia memerintahkan kami supaya 
keluar. Sesampainya di luar, aku berkata 
kepada kawan-kawanku, "Sungguh luar 
biasa urusan Ibnu Abu Kabsyah (maksudnya 
Rasulullah), hingga dia diikuti oleh raja bani 
Ashfar (bangsa berkulit kuning), karena 
itu aku senantiasa yakin bahwa agama 
Rasulullah ^ ini pasti menang, dan akhirnya 
Allah memasukkan hidayah Islam ke dalam 
hati sanubariku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tahir" (65), Surat: AH 
' Imran (3) Bab: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, 
marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan." (4)) 

Penjelasan 

a : 

Dalam rentang waktu peijanjian damai 
Hudaibiyah untuk gencatan senjata selama 
sepuluh tahun. 

J»> :Julukan Kaisar, pembesar Romawi. 

iS'JA : Dia adalah Harits bin Abu Syamr 
Al-Ghassani. 

jt Uiiij : Fa’ di sini fasih, lebih fasih 
dari pada dibuang, maksudnya utusan 
Heraklius kemudian datang mencari kami, 
kami kemudian pergi bersamanya hingga 
tiba di tempatnya, utusan itu kemudian 
memintakan izin untuk kami, lalu kami 
masuk menemuinya. 

: Penerjemah yang mengartikan suatu 
bahasa dengan bahasa lain. 

gj S 6)* : Jika kami berkata dusta. 

: Kata ini ( kaddzaba ) memerlukan satu 
maful, sementara yang ddak menyebut 
tasydid ( kadzaba ) memerlukan dua maful. 
Kadzabani al-hadits (ia berkata dusta 


724 



kepadaku). Ini termasuk salah satu keunikan 
bahasa. 

Ijjjjj o' : Andai saja mereka tidak 
menuturkan tentang dusta, dan ini tidak balk. 

hikL : Maful li ajlihi atau hal, yaitu adakah 
di antara kalian murtad karena membenci 
agamanya dan tidak suka. 

: Bergantian, yaitu kadang dia yang 
menang dan kadang kami yang menang. 

il * 44-^3 % : Terjadi peperangan antara 

beliau dengan mereka di Badar, lalu kaum 
muslimin mengalahkan mereka, sementara 
dalam perang Uhud, orang-orang musyrik 
mengalahkan kaum muslimin, dan dalam 
perang Khandaq, kedua kubu ada yang tewas 
namun jumlahnya tidak banyak. 

: Maksudnya berkata dalam hati. Kata 
hari disebut sebagai tutur kata. 

: Menyambung tali kekeluargaan. 

: Menjaga diri dari segala yang 
diharamkan. 

: Mumi. 

Ctaj : Dengan kalimat yang menyeru 
menuju Islam; kesaksian tauhid. 

Oy-jpfl : Para petani. Nabi ^ secara khusus 
menyebut mereka di antara seluruh rakyat. 

Pendapat lain menyebutkan; nisbat 

kepada Abdullah bin Aris, seseorang yang 
diagungkan kaum Nasrani, ia membuat- 
buat banyak ajaran dalam agama Nasrani 
yang menyalahi agama Isa a.s. 

\SL : Jika kalian berpaling dari 
seruan ini, maka persaksikanlah bahwa kami 
tetap berpegang teguh pada Islam yang Allah 
syariatkan kepada kami. 

'jX oil : Sungguh besar. 

X • Kuniah ayah sesusuan Nabi sg|, 
namanya Hants bin Abdul Uzza. 

jd : Mereka adalah orang-orang Romawi. 


PERANG HUNAIN 

HADITS KE-1163 

\j ^3 pXd \ :j4*j 

jj U 4i\j ft :J13 SjUi 4 


ys \$\i fijuf 1 3 

t •it *1 *1 J * I \ & ? + 0 * 9 m f 9 9 * 

SfLj d& &\ & ji 

&\j 4*Ix> 

ci ^ >0i" i >u • " • 

JjO iAj 

p 4i&3i di. &\ U1 uf : jla 

? - 

AJU>W>I 


i ^ 'j Cjli jC (Jvm Alt 


Ada seseorang dari suku Qais yang bertanya 
kepada Al-Bara' ass, "Apakah kalian kabur, 
wahai Abu Umarah, pada peperangan 
Hunain?" Dia berkata, "Tidak, demi Allah. 
Tidaklah Rasulullah ^ kabur dari perang, 
akan tetapi yang kabur adalah orang-orang 
yang baru saja masuk Islam dari shahabat- 
shahabat beliau dan orang-orang yang takut 
karena tidak memiliki tameng dan senjata 
lalu datang kepada mereka kaum yang ahli 
memanah, yaitu pasukan suku Hawazin dan 
Bani Nashr di mana setiap kali mereka akan 
melepaskan anak panah lalu membidik 
sasaran hampir tidak pernah meleset. 

Kemudian mereka mendatangi Nabi |j§ yang 
saat itu tetap berada di atas baghol beliau 
yang berwarna putih sementara putra paman 
beliau, Abu Sufyan bin Al-Harits bin 'Abdul 


725 



Muthallib, menuntun baghol tersebut lalu 
Nabi terjun berperang hingga mendapat 
kemenangan seraya bersya'ir, "Aku adalah 
seorang Nabi yang tidak berdusta dan 
aku adalah anak dari 'Abdul Muthallib". 
Kemudian beliau mengatur barisan perang 
shahabat-shahabat beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihacf' (56), Bab: Orang- 
orang yang membariskan teman-temannya, 
lalu turun dari kendaraannya dan minta 
pertolongan (97)) 


Penjelasan 

: Mereka yang tidak membawa 
persenjataan yang memberatkan. 

: Hasir adalah prajurit yang tidak 
mengenakan baju besi dan pelindung kepala. 

: Seseorang di antara mereka tidak 
membawa senjata. Isim jAi disembunyikan. 

tyj* ££ : Badal dari Uy. 

jSj : Salah satu kabilah Bani Asad. 

m m* 

^41 Jills Sv &=< \ U : Di tanah karena bagusnya 

lemparan mereka. 

liij : Melempari mereka dengan anak 
panah. 

ijLsb : Maksudnya kaum muslimin. 

: Berdoa kepada Allah memohon 
pertolongan, lalu Allah menolong beliau kala 
melemparkan tanah ke arah mereka. 

H : Aku tidak berkata dusta sehingga aku 
kalah. 


HADITS KE-1164 

O £ 9 f 9 m * ? J . i • ^ 

. A ' * . *T " ? - 1.1 * • - 

jai— JJ 4JJ| 4jjl (ji- 

fLj *5® ^ aii ji^j jus 

&£ i!5 U15 4uj fJ 


ail: ii jp giauSt 

jp j£-j Al Jjij cJvj i5Jj 


jAj ^>i 50 : o |3 

ijlw Jji ylj ®i ytiT it ;j a^>-I) 

ij oi^>- (*jy 


r - i > s , 


Hadits Al-Barra', ketika itu seseorang dari 
Qais bertanya kepadanya, "Apakah kalian 
melarikan diri dari Rasulullah %% pada perang 
Hunain?" Al- Barra' menjawab, "Adapun Nabi 
M, beliau pantang melarikan diri. Ketika itu 
Hawazin adalah para pemanah ulung, ketika 
kami menyerbu mereka, mereka kocar- 
kacir sehingga kami tergiur mendapatkan 
ghanimah dan gantian kami yang dihujani 
dengan anak panah." Kulihat Rasulullah 3 ^ di 
atas bighalnya yang putih, dan Abu Sufyan 
bin Al-Harits memegang kendalinya sedang 
Nabi sambil berseru, "Aku Nabi yang tiada 
dusta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Dan (ingatlah) 
peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu 
menjadi congkak karena banyaknya 
jumlahmu." (54)) 


Penjelasan 

% fJ : Tidak lari, tapi tetap bertahan, dan ikut 
bertahan bersama beliau empat orang; tiga 
dari Bani Hasyim dan seseorang dari selain 
mereka; Ali dan Abbas berada di hadapan 
beliau, Abu Sufyan bin Harits memegang tali 
kekang, sementara Ibnu Mas'ud berada di 
samping beliau. 

: Mereka kalah. 

&& : Kami jatuh. 

uijilLlS : Maksudnya mereka dihadang 
Hawazan. 


726 



PERANG THAIF 

HADITS KE-1165 

i 5 » « i i • ^ * i a ® ^ ^ ® <«* 

U3 :J15 4JJ1 iioO^-\\"\0 

l_4Ui)l jJugj <ulfr 4)1 4)1 J^gj 

4il pli 0} U1 : j\l jLjla j£s JUi 

.Sj; j\5j Sj 4J& :ij3iJj JS3 

jL^S j&5i jp ijiii : jul jii5 

jfo ;ia ji i j& 5jii\l ui :jul 0^ 

(<_jSUaJt <_jU 0^ ni :j Aa-ji-l) 


Abdullah bin 'Amru berkata, "Ketika Rasulullah 
mengepung Thaif, dan beliau sama sekali 
belum memperoleh hasilnya, beliau berujar, 
'Besok kita insya Allah pulang.'" Ucapan 
Nabi ini memberatkan mereka sehingga para 
shahabat berujar, "Apakah kita akan pulang 
dan tidak menaklukkannya?" Abdullah bin 
Amru adakalanya berujar dengan lafal, "Kita 
akan pulang." Maka Rasulullah berkata, 
"Teruslah kalian menyongsong peperangan." 
Para shahabat pun terus berangkat dan 
nrtereka memperoleh luka-luka. Kata Nabi, 
"Besok insya Allah kita pulang." Ucapan 
Nabi ini menjadikan para shahabat kagum 
(sebagai pelipur lara), maka Nabi tertawa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 


Penjelasan 

.JjlfiJI jJu$ *£z i&l jil S’fLj j iU- 13 : Saat itu 

Tsaqif sudah memperbaiki benteng mereka 
dan membawa masuk keperluan selama satu 
tahun. Saatmereka kalah dari Authas, mereka 
masuk ke dalam benteng dan menutupnya. 

&£ jLlS : Para ahli sejarah perang 

menyebutkan, mereka melempari kaum 


muslimin dengan paku-paku besi yang 
dipanaskan, juga menghujani anak panah 
hingga mengenai suatu kaum, Rasulullah 
HI kemudian meminta pendapat Naufal bin 
Mu’awiyah Ad-Daili, ia berkata, "Mereka 
adalah serigala di dalam sarang, jika kau 
menghampirinya, kau mengambilnya, dan 
jika kau membiarkannya, ia tidak akan 
membahayakamu.” 

JJ mj : Kami kembali. 

JlSiJI j£. Ijiti : Berangkatlah pada pagi hari 
untuk berperang. 

: Mereka terkena luka-luka karena 
musuh menghujani anak panah ke arah 
mereka dari atas benteng-benteng, sehingga 
panah-panah musuh menjangkau mereka, 
sementara panah-panah mereka tidak 
menjangkau musuh karena musuh berada 
di atas benteng. Melihat situasi seperti ini, 
mereka memutuskan kembali. 


MELENYAPKAN BERHALA-BERHALA 
DI SEKITAR KA’BAH 

HADITS KE-1166 


iilsi 4)1 J» 4)1 »U£. do.A>-\\V\ 

Sjm JjuftS itJaj 

( ‘S-ii £3. 

y., »4ai ^ ijJUill IA : j A»-^t) 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Nabi 
masuk ke Ka'bah yang ketika itu berisi 
360 patung, lalu beliau menusuk dan 
menghancurkannya dengan menggunakan 
tongkat yang ada di tangan beliau seraya 


727 



berkata, 'Telah datang kebenaran dan 
sirnalah kebatilan' (Al-lsra': 81)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Apakah boleh memecahkan guci 
yang di dalamnya ada arak (32)) 

Penjelasan 

: Batu. Di masa Jahiliyah, mereka 
memasang batu ini, mereka jadikan berhala 
yang mereka sembah. 

: Mencocok berhala-berhala. 

Jtdl Jij : Kebatilan binasa dan lenyap. 


PERDAMAIAN HUDAIBIYAH 


HADITS KE-1167 


jj-j U :Jld Ji gj3pl & 

CcS «COajL| JaI j 'jSij 4)1 4ll 

.4ii &5 IS 4^ jul ftj 

4U &i 4it Sf uf u 

3*4 > of jp ^ fllj 

; yfLJ SS5 


* * I ^ ^ l 


*-i 10 61^)1 : JUi £>Ul 5CU- U 

lift v_>lj A rjtLall or ^jUvll ^a-^i-l) 

(O^b O^i 


Rasulullah", maka kaum Musyrikin berkata, 
'Jangan kamu tulis "Muhammad Rasulullah", 
sebab seandainya kamu seorang rasul tentu 
kami tidak akan memerangimu.' Maka beliau 
berkata, kepada Ali, 'Hapuslah.' Maka Ali 
berkata, 'Aku tidak mau menjadi orang 
yang menghapusnya.' Maka Rasulullah ^ 
menghapusnya dengan tangan beliau. Lalu 
beliau membuat perjanjian dengan mereka, 
yang isinya beliau dan para shahabat boleh 
memasuki kota selama tiga hari dan mereka 
tidak memasukinya kecuali dalam keadaan 
pedang-pedang mereka ditutupi (dalam 
sarung). Mereka bertanya kepada beliau, 
'Apa maksudnya menutupi senjata?' Maka 
beliau menjawab, 'Dimasukkan ke dalam 
sarungnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perdamaian " (53), Bab: 
Bagaimana jika tertulis ini perjanjian fulan 
bin fulan (6)) 


Penjelasan 

Llii-I : Sebuah perkampungan yang tidak 
terlalu besar, nama ini diambil dari nama 
sebuah sumur yang ada di sana, tepatnya di 
dekat Masjid Syajarah. 

I&f : Perjanjian damai gencatan senjata di 
antara mereka selama sepuluh tahun, satu 
sama lain saling memberi jaminan aman, 
dan Rasulullah £gg kembali pada tahun itu 
(tidak diperkenankan menunaikan umrah). 

^VJUl gdit lijii. ji S) : Adanya kaum Quraisy 
mensyaratkan demikian untuk menandakan 
perdamaian, agar mereka (kaum muslimin) 
tidak dikira masuk Makkah secara paksa. 


AI-Bara'binAzib gg berkata, "Ketika Rasulullah 
mengadakan perjanjian damai dengan 
penduduk Hudaibiyah, Ali bin Abu Thalib 
adalah juru tulis (sekretaris) yang menulis 
surat perjanjian yang dibuat di antara mereka, 
dalam ikrar itu dia menulis "Muhammad 


HADITS KE-1168 


«•» 

[*(«• ..I • " »••*> * . • - > * 

'yyj s4’ J**" 

•.(JU» juai u5 :Jb 

O* Ull «ja £s>Sju\ l£>l 


728 



aJLC. 4jjl 4JJI 

G : jlil colilil Jit £U*i (GJjUJ *^G| 

: JIa 3 JlpUll Jp |*Aj JjU Jp \Lj| 4)1 j 

jGJl 4 jL&»j #1 4 : jOl j; 

&&3i & s & 

o\iii # : jui f4ss oil; Ai ^*£ tfj 

^ jjjdvl ill &i ^^4 jpj in jjlj ji 


4)1 jjl ^IJJ j\l U Ji-o aj JUa « ^£su ^| 

4jj» 1^4 6A3 aIj : juI sjdl5 
4)1 IaI^AJ c^Jjl ijy* cJjAd IjoI 
G : jlc. ju! Ub^-T ji jlc- jp jd^j 4lfr &\ 
^:jl3?ji^ji4l jjlj 

UjA > » ljL \A :4j^I oA (irjlAJl 4^>1) 


Hadits Sahai bin Hunaif dari Abu Wa'il, 
dia berkata, "Kami terlibat dalam perang 
Shiffiin lalu Sahai bin Hunaif berkata, 'Wahai 
sekalian manusia, berhati-hatilah kalian 
dengan diri kalian. Sungguh kami pernah 
bersama Rasulullah ^ pada hari Perjanjian 
Hudaibiyah. Seandainya saat itu kami 
berpendapat untuk perang pasti kami sudah 
berperang hingga datang Umar bin Al- 
Khaththab seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
bukankah kita berada di atas kebenaran 
sedangkan mereka di atas kebatilan?' Beliau 
$5 menjawab, 'Ya, benar.' Lalu dia bertanya 
lagi, 'Bukankah siapa yang gugur di antara 
kita akan masuk surga sedang orang yang 
tewas dari mereka akan masuk neraka?' 
Beliau menjawab, 'Ya, benar.' Umar 
bertanya, 'Lalu atas dasar alasan apa kita 
menimpakan kehinaan dalam agama kita ini, 
apakah kita akan pulang sedangkan Allah 
belum memutuskan perkara antara kita dan 


mereka?' Maka beliau menjawab, 'Wahai 
putra Al-Khaththab, aku ini Rasulullah dan 
Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan 
aku selamanya.' Kemudian Umar mendatangi 
Abu Bakar lalu mengatakan seperti yang dia 
katakan kepada Nabi jg. Maka Abu Bakar 
berkata, 'Beliau itu Rasulullah dan Allah 
sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan beliau 
selamanya.' Maka kemudian turunlah surah 
al-Fath lalu Rasulullah jg membacakannya 
kepada Umar hingga akhir surat. Lalu 
Umar bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
(keputusan) ini tanda kemenangan?' Beliau 
menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "3izyaH‘ (58), Bab: Telah 
bercerita kepadaku Abdan (18)) 

Penjelasan 

&X91 & : Kala ia melihat 
sebagian di antara sahabat Ali tidak menyukai 
tahkim. 

jlialiif : Terkait imbas ijtihad masing- 
masing kubu di antara kalian untuk saling 
serang. 

£jj)t : Kerendahan. 

giSJl VjjL cJju : Maksud kemenangan yang 
disebut dalam surah ini adalah perjanjian 
Hudaibiyah. 

: Sahai memberitahukan kepada 
mereka yang berada di Shiffin terkait 
peristiwa Hudaibiyah yang kala itu sebagian 
besar kaum muslimin tidak suka terhadap 
perjanjian yang dibuat, namun demikian 
perjanjian ini menimbulkan banyak sekali 
kebaikan. Terbukti, pandangan Nabi 
terkait perjanjian ini lebih sempurna dan 
lebih baik dari pendapat mereka untuk 
melancarkan serangan. 


729 



PERANG UHUD 


HAD ITS KE-1170 


HADITS KE-1169 

t4JL£. 4)1 Xjum y 

4^3 g* &\ >£\ 

JiSS oil (5 

Jp Cij^Sj 4^3 

«f 5Ji j-i; fail! i#a «&?b ci& 1J5 

^11 jujj Si £3)1 5l ol; l3ii siiJuUj 2jpJ 

J ^ ^ 

5 * 1^1 -* *«* #»1 «"' i •* 9 * f 1 * 10 * *«* ' ^ | 

ja-> cwUj jUs { J>> AZ3j>\3 OJi>l 

f 5)i 

(«» h;J I ,-J i_j\j Ao <_>b^ ol :j (C-Udl Oj-y>-l) 


Sahl bin Sa'id ditanya seseorang mengenai 
luka yang pernah diderita Rasulullah jidalam 
pertempuran Uhud, maka dia menjawab, 
"Rasulullah jgj terluka, gigi geraham patah, 
dan topi baja yang beliau kenakan juga 
pecah. Lalu Fathimah binti Rasulullah $g 
membersihkan darah beliau, sedangkan Ali 
menyiramkan airdari perisai. Ketika Fathimah 
melihat darah semakin bertambah banyak 
keluar, dia mengambil potongan tikar lalu dia 
bakar hingga menjadi abu, kemudian abu 
tersebut diletakkan di atas luka beliau hingga 
darahnya berhenti keluar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Mengenakan helm perang (85)) 

Penjelasan 

: Pelindung kepala. 
iiiji \ jli : Menutup luka dengan abu. 

fj)l JJLliiHS : Akhirnya darah berhenti 
mengalir. 


? -..C ,> • „ • A.. • - > • , 

:jb y 4JJ\ NNV» 

La) jJl^j aJlp 4)1 -gJJl (Jl jlxil 

^ 5ii ) 00 •*' ^ i# ^ ^ i 0 •• l - * !{. it *» 

jAj (ojtOld A-aj3 AJysb (jLu jl ££ 

^ ?$') 

(5J&5 

(C)t»JI jj! UJa*- i_>\j # l i—ibS' V : j 


Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sepertinya 
aku melihat Nabi |g sedang bercerita tetang 
seorang Nabi di antara para nabi yang 
dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah- 
darah sambil beliau mengusap darah yang 
mengalir dari wajah beliau lalu bersabda, 
'Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka 
orang-orang yang belum mengerti."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


ALLAH SANGAT MURKA 
KEPADA ORANG YANG DIBUNUH 
OLEH RASULULLAH 


HADITS KE-1171 


"..C <.i >»* jA . . . ^ 

Jb :Jb 4JUA Aii\ Yjijb Q,\ vioaa— \m 


) *• ** ^ *** ? ( *** ^ °*T 00 * ** «•* ij ^ g ^ ^ 

IaJ u j ^ J iP 4A)1 <Ull 

Ji 1^1*9 j»$S jp 4)1 
&1 4)1 (fclj . Jij jp 4jl 

4)1 4*^3 

i_»Lot L» <_Aj Tt 1) 

(a»-\ pjj jJ— y aJlc. Oil ^*0 


730 



Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah 
bersabda, "Allah sangat marah terhadap 
suatu kaum yang melakukan perbuatan 
ini terhadap Rasulullah ." Dan ketika itu 
beliau sambil menunjuk gerahamnya 7 yang 
patah. Dan beliau juga bersabda, "Allah 
sangat marah terhadap orang yang dibunuh 
Rasulullah dalam perang fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Luka yang diderita Nabi pada Perang 
Uhud (24)) 


Penjelasan 

5 = 1 &V? 3 : Gigi sebelah kanan-bawah. 

: Gigi yang ada di samping gigi seri di 
sisi kanan dan kiri, setiap orang memiliki 
empat gigi ini, dan yang mematahkan gigi 
Rasulullah jjjg ini adalah Utbah bin Abu 
Waqqash. 


GANGGUAN YANG DIDERITA NABI 
DARI KAUM MUNAFIK DAN MU5YRIK 


HADITS KE-1172 
^31 jl ilyuujt ,'ji AJdl X*£> 

: ii a 

_ ^ 

) ) * fit ** • I ^ ‘f o' t ** I i "f 

Aju2a ^ tge jjj?- (*=*4* 

a!& & &> ;\*S 

Jiaii Ulj A JijgS* Jo Jp jJuiy 

:JVl jlT j) <\&, j&l S 

AAil Jj-jj Jp j4*=J ** 


7 Oran„ , 

bin Abi Waqqash. 


Nabi ialah, Utbah 


j*. Uj ^ fLj *3* &i 

# »‘C * ^ • '■'<»!'’* -''I l* ^ 

co C*>-jia3 c<uJpb 

Jii iSli j« p 

Sje3l 5? 5 j>: Ijitfj : j\i Its il ffeli 

y)\j tilllfr jLflJJl j*J A *\s>£jLj» ajdJl tiUi 

£"• .. • c-* ■; „ ,, • i*" 

# 4 -i*-y ,AA rij # ‘ i}¥r 


-• S't>, .T? • S 5 -f, £'•> • , 

JJ A.yt C-J JJ A^Alj jj -U 


: j\l Alalia £jULJI xfrj L^Jua 

■f ** •*,» ^ ^ ^ ^ ^ ^ til > * t— ■ Nl ** t? 

Awl Af” JJAJ' Coj^ XAJ oXO (J^AJ 

jx oJis jduj aJ£ Ai 

jtb Jp b) vV t-jbS” t :j (jjlivJl <>-_p-i) 

<Jlp JL-ii |J <4j». j\ jjj J-ail 


Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa Nabi 
^ shalat di dekat Ka'bah sementara Abu 
]ahal dan teman-temannya duduk di dekat 
beliau. Lalu, sebagian mereka berkata 
kepada sebagian yang lain, "Siapa dari 
kalian yang dapat mendatangkan isi perut 
(jerohan) unta milik bani fulan, lalu ia letakkan 
di punggung Muhammad saat dia sujud?" 
Maka berangkatlah orang yang paling celaka 
dari mereka, ia lalu datang kembali dengan 
membawa kotoran unta tersebut. Orang itu 
lantas menunggu dan memperhatikan. Maka, 
ketika Nabi ^ sujud kotoran itu ia letakkan di 
punggung beliau di antara kedua pundaknya. 
Sementara aku hanya bisa melihatnya tidak 
bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku 
bisa mencegah!" 

Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya, 
"Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling 
menyindir satu sama lain sedang Rasulullah 
dalam keadaan sujud, beliau tidak 
mengangkat kepalanya hingga datang 
Fathimah. Fathimah lalu membersihkan 


731 



kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu 
baru Rasulullah |jg mengangkat kepalanya 
seraya berdoa, *Ya Allah, aku serahkan 
(urusan) Quraisy kepada-Mu.' Sebanyak tiga 
kali. Maka doa tersebut membuat mereka 
ketakutan." 

Abdullah bin Mas'ud meneruskan, "Sebab 
mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan 
di tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi jjg 
menyebut satu per satu nama-nama mereka, 
'Ya Allah, aku serahkan (urusan) Abu Dahal 
kepada-Mu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin 
Rabi'ah, Al-Walid bin 'Utbah, Umayyah bin 
Khalaf, dan 'Uqbah bin Abu Mu'aith.' Dan Nabi 
$3 menyebut yang ketujuh tetapi aku lupa." 
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sungguh aku 
melihat orang-orang yang disebut Nabi 
tersebut, terbantai di pinggiran lembah Badar 
(dalam Perang Badar)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/' (4), Bab: 
Apabila diletakkan kotoran di atas punggung 
orang yang shalat, maka shalatnya tidak 
batal (69)) 

penjelasan 

S 3 : Mereka beijumlah tujuh orang yang 
setelah itu didoakan keburukan oleh Nabi ^jj. 

^ : Kulit yang di dalamnya ada anak hewan, 
sama seperti placenta bagi manusia. 

jjyr : Bisa untuk mudzakkar dan mu’annats, 
jamaknya juzur, artinya untayangdisembelih. 

Jl \ : Uqbah bin Abu Mu’ith, ia bergegas 
seorang diri lalu mempercepat peijalanan. 
Uqbah adalah yang paling celaka di antara 
kaum Quraisy meski di antara mereka ada 
Abu Jahal, karena ia lebih kafir dan menyakiti 
Rasulullah igj; Kaum Quraisy sama-sama 
kafir dan merestui kekafiran, namun Uqbah 
memiliki satu hal yang membuatnya berbeda 
dengan kaum Quraisy, yaitu melaksanakan 
tindakan keji menyakiti Rasulullah $jgg, 
sehingga ia menjadi orang Quraisy yang 


paling celaka. Untuk itulah kaum Quraisy 
dibunuh dalam peperangan, sementara 
Uqbah dibunuh secara terpisah dengan cara 
diikat dan dijadikan sasaran panah. 

4 : yaitu andai aku punya kekuatan, 
atau kata tlli adalah jamak dari kata , andai 
aku (Abdullah bin Mas'ud) punya kekuatan, 
tentu aku singkirkan kotoran-kotoran itu 
dari punggung Rasulullah ^ Ia mengatakan 
seperti itu karena di Makkah ia tidak punya 
kerabat, karena dia adalah orang Hudzali dan 
sekutu, sementara para sekutunya saat itu 
orang-orang kafir. 

je. jLj-LiS j^5 : Maksudnya mereka saling 
menuduh satu sama lain melakukan hal 
tersebut 

: Fathimah kemudian membuang 
kotoran yang dilemparkan orang paling 
celaka di antara kaum Quraisy (Uqbah bin 
Abu Mu'ith). 

J&i edii : Binasakan orang-orang kafir 
Quraisy, atau orang-orang yang namanya 
disebut Nabi sgj setelah itu, ini kata umum 
namun maksudnya khusus. 

h'xk : Mereka menduga. 

igudli : Dikabulkan, istajabadan ajaba artinya 
sama, adanya mereka meyakini doa Nabi 
terkabul karena berada di tanah Haram, 
bukan karena doa Nabi 3^ sendiri. 

js- jejll : Dengan membuat maf ul, yaitu Nabi 
menyebut nama mereka satu persatu. 

j-'Jo : Jamak shari’, artinya mashru’, sebagai 
maf ul kedua kata 

: Sumur sebelum ditutup, atau sumur 

kuno. 

£ yllS : Dengan jar sebagai badal dari kata- 
kata t^, jenazah mereka dilemparkan 
ke dalam sumur dimaksudkan untuk 
merendahkan kedudukan mereka, agar bau 
busuk mereka tidak mengganggu orang, dan 
mereka tidak dikubur. 


732 


HAD ITS KE-1173 

&\ jjSJI jrjj 

JA ^Lfr 4JJ| ^Jiij cJ\J I4il «jJUj 
JLS :jV5 oi{ j£ ^ j&f 5? f>: titffr jf 

C%Jp U JLufl 5^ la lilajj ya C^ij 

cT C ^ ? 3 £ ’ fji f4~? 

&/« jl'^4 fB ^ # gi j« 

= Ki jii^i <tfp £ tfg cilaiil 
ibl^uls Ut bis (^13 c-j«-9jS <<— Jl*i)l 1 13 

jbbi « l£j bb o^Is «^iif jJ 

5 S 5 iij ou bujl jjl Ji aii 5 j : jui 

& jd-i jfc biij iJu Jjj <£& 
£5 «jj& jils jd-l <!& Jbbs (Ljli cii 
il oiA Urf <2US JUs u; : jls 
*llc> &l ^i3l JUs ^ 

^ rt£^f S* J? 

,?• t >1 •■» it >* • „ -4.i >*** 

w>*a i 4JJl Juju 

|ifa.l»l Jli l ij I— »U V »Jj <_jb!f 9^ : j L$jL>yJl 

(»l. «....." j *£=<i>iJLlj oyl 


Aisyah radliallahu 'anha, istri Nabi jgg bercerita 
kepadanya bahwa dia pernah bertanya 
kepada Nabi jgg, "Apakah baginda pernah 
mengalami peristiwa yang lebih berat dari 
kejadian perang Uhud?" Beliau menjawab, 
"Sungguh aku sering mengalami peristiwa 
dari kaummu. Dan peristiwa yang paling berat 
yang pernah aku alami dalam menghadapi 
mereka adalah ketika peristiwa al-'Aqabah, 
saat aku menawarkan diriku kepada Ibnu 
'Abdi Yalil bin Abdu Kulal agar membantuku 
namun dia tidak mau memenuhi keinginanku 


hingga akhirnya aku pergi dengan wajah 
gelisah dan aku tidak menjadi tenang 
kecuali ketika berada di Qarnu ats-Tsa'aaiib 
(Qarnu al-Manazil). Aku mendongakkan 
kepalaku ternyata aku berada di bawah 
awan yang memayungiku lalu aku melihat 
ke arah sana dan ternyata ada malaikat 
Uibril yang kemudian memanggiiku seraya 
berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar 
ucapan kaummu kepadamu dan apa yang 
mereka timpakan kepadamu. Dan Allah 
telah mengirim kepadamu malaikat gunung 
yang siap diperintah apa saja sesuai 
kehendakmu." Maka malaikat gunung 
berseru dan memberi salam kepadaku 
kemudian berkata, "Wahai Muhammad." 
Maka dia berkata, "Apa yang kamu inginkan, 
katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku 
timpakan kepada mereka dua gunung ini." 
Maka Nabi bersabda, "Tidak. Bahkan aku 
berharap Allah akan memunculkan dari anak 
keturunan mereka orang yang menyembah 
Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu apa pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang di antara kalian 
mengucapkan 6min dan malaikat berada di 
langit (7)) 


- Penjelasan 

£1^1 : Di Mina. 

ySrj jc : Mengarah ke depan, maksudnya aku 
pergi tak tahu kemana karena sangat bingung. 

v-JUill : Miqat penduduk Najd, juga disebut 
Qamul Manazil, terletak sejauh perjalanan 
sehari semalam dari Makkah. 

iiUS JUS : Seperti yang dikatakan Jibril, atau 
seperti yang kau dengar dari Jibril. 

: Dua gunung Makkah; Abu Qubais 
dan gunung satunya lagi di hadapannya; 
Qaiqa’an, disebut seperti itu karena bebatuan 
gunung ini keras. 


733 



HAD1TS KE-1174 

1 * " S -A 


jl O-U^- iioJ^-NWl 

Jij j£> fLj ^ &\ & 

‘ ' 9- a . ?., •? ♦ - «S'f • , a - - 

C>*ji zj Ool jjA :Jul 9 CwO 

Oma3 La 4jjl iJaXwi jj 
yjlj A : jl+i-l cjUS” OT :j <£,U»Jt **rj>- 1) 


Jundab bin Sufyan menceritakan bahwa 
Rasulullah 2 g ikut terlibat dalam berbagai 
peperangan di mana jari jemari beliau terluka 
mengeluarkan darah. Maka kemudian beliau 
bersya'ir, "Tiadalah kamu melainkan seujung 
jari yang berdarah, dan di jalan Allah ada 
sesuatu yang kamu peroleh." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Jihad dan Perjaianan" 
(56), Bab: Barang siapa yang tersungkur di 
jalan Allah (9)) 


Penjelasan 

aaULUI jail £ : Di salah satu peperangan, ada 
yang menyebut perang Uhud. 

c4*S : mengeluarkan darah. 

S/i oii j* : Kau tidak lain hanya jari 
yang disifati dengan sesuatu, selain sifat 
mengeluarkan darah. 


HAD1TS KE-1175 


Aii\ Q&j jLi— jt OJCc> \W® 

fIS cfLj Jail :JV5 

‘■Ci C :cj & ScjA ai\£ jf JcB jL& 

4 fj «0l§3 il h'M $ jrji 4\ 

fe j* ii)i j/S &s jf cxM & 

( jS Uj dlj Oliij U ^ lit J±5 Jlj) 


*->U \ » )»-» Mf ij j^c ll i_jUS” ”1® :(j Aa-^»-i) 

Cj-iji Oi J -*“' 

Dundub bin Sufyan berkata, "Rasulullah jg 
pernah mengalami sakit, oleh karena itu 
beliau tidak kuatbangununtukmelaksanakan 
shalat selama dua atau tiga hari, maka 
seorang perempuan datang kepada beliau 
lalu berkata, "Ya Muhammad, aku berharap 
mudah-mudahan setanmu betul-betul 
telah meninggalkanmu. Telah dua malam 
atau tiga malam aku tidak melihatnya 
menghampirimu. Maka Allah Azza Wa Jalla 
menurunkan ayat, 'Demi waktu Dhuha, dan 
demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu 
tiada meninggalkanmu dan tiada benci 
terhadapmu.' (Adh-Dhuha: 1-3)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Taisir" (65), Surat: Adh- 
Dhuha (93), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Ahmad bin Yunus (1 )) 

Penjelasan 

’<£> : Untuk shalat tahajud. 

: la adalah Aura binti Harb, saudari 
Abu Sufyan, dialah wanita pembawa kayu 
bakar, istri Abu Lahab. 

(mendekati), fi’il muta'addi 
(transitif), seperti disebut dalam firman 
Allah ass ; Yjyi Sfj, sementara qaruba 
adalah fi’il lazim (intransitif), qaruba asy- 
syai’u (sesuatu mendekat), qaribtuhu (aku 
mendekatinya), yang terakhir ini muta’addi 
(transitif). 

: Dhuha adalah waktu ketika matahari 
terangkat tinggi atau siang hari secara 
keseluruhan. 

\>\ : Saja artinya tenang dan bertahan. 

Diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, 
Dhahhak dan Ibnu Zaid, saja artinya tenang 
hingga gelap gulita. 


734 



tiicSj U : Allah tidak memutuskan hubungan 
denganmu laksana orang melepas 
kepergian seseorang. Ada yang membaca 
wada’a (tanpa tasydid), artinya Allah tidak 
meninggalkanmu. Tawdi’ adalah kata yang 
dilebih-lebihkan dalam melepas kepergian 
seseorang, karena orang yang melepas 
kepergianmu seraya berpisah, ia benar- 
benar meninggalkanmu. 

JjUj : , Az-Zajjaj menafsirkan, Allah 

tidak membencimu, Allah tidak menyebut Uj 
il^ untuk menyelaraskan bagian akhir ayat- 
ayat. 


CARA DAKWAH NABI DAN 
KESABARANNYA MENGHADAPI 
GANGGUAN KAUM MUNAFIK 


HAD ITS KE-1176 


A 

*S. <j£i *li dji> c-g j&y aIc. 

W 5*3 *#J 6? ^ feK JS& •SS’jJ 
g5 S&ilt 65 
6* isu-f a!^^ a^j P 

a 

i 9 ‘’"ii • ^ *T • i ^ a • | a • *■’ • 9 v 

cjb f4ib 

vli lii It 

<$5)1 4i^t 

^ji f*lt jdli lit \yjj6 S = js JL5 
411 jja jij js t fLj Ait Ai 
65 1* jiil 5Tjii\ f*lt v# lii ji 

oi .fo 6* ^ S £31 l«f : 65 S' 


2- *. 


‘1^4^ 3 uip <u^ Jjij u 

j\i Alt \1 21 




ill vil ul <iLJ& £ \l£ti :a>|3j 65 

bfei|3 66^13 664-^' £&! 

^ i 6? 

* * " ?- ??- S' •>'5|' * si • ***.'.* 

*-* Jp J*° ti 3 - **» 4 

ul?. jjf j\l U fJi & <$f : JOS ;sa 

citl J\5 lISj IjJ* J\S ql ji 4jbl It Ijj 


Ail JH aSji^I .^>1} l)i G IE 


Jp » ii JaI jjaJj <i)U*tl ^5 oil 

-I,? Al 5 - »'l - tl *'•* ' '*'• *• * *. ? 

liUi AJL)l ij Ul3 AjUaxlb tJjMOJL+S jl 

aj J*s eUji tilUJu (3j^ <2Ultl (jll ,JiU 

jLjgzfa ^i cGf; u 

j v ' : (j tSj'AJ' *»J^) 


Usamah bin Zaid menceritakan bahwa 
Nabi ig mengendarai keledai milik beliau. 
Di atasnya ada pelana bersulam beludru 
Fadakiyah®, sementara Usamah bin Zaid 
membonceng di belakang beliau ketika 
hendak menjenguk Sa'ad bin 'Ubadah di 
Bani Al-Harits Al-Khazraj. Peristiwa itu terjadi 
sebelum Perang Badar. Beliau kemudian 
berjalan hingga melewati suatu majelis 
yang di majelis tersebut bercampur antara 
kaum Muslimin, orang-orang musyrik, para 
penyembah patung, dan orang-orang 
Yahudi, dan dalam majelis tersebut terdapat 
pula Abdullah bin Ubay bin Salul dan 
Abdullah bin Rawahah. 


8 Sebuah kota yang terletak agak jauh dari kota Madinah, 
berjarak sekitar dua hari perjalanan. 


735 



Saat majelis itu dipenuhi kepulan debu hewan 
kendaraan, Abdullah bin Ubay menutupi 
hidungnya dengan selendang sambil berkata, 
"Dangan mengepuli kami dengan debu." 
Kemudian Nabl mengucapkan salam 
kepada mereka lalu berhenti dan turun. Nabi 
M mengajak mereka menuju Allah sambil 
membacakan Al-Qur'an kepada mereka. 

Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada 
beliau, "Wahai saudaral Sesungguhnya apa 
yang kamu katakan tidak ada kebaikannya 
sedikit pun. Bila apa yang kau katakan itu 
benar, maka janganlah kamu mengganggu 
kami di majelis ini, silahkan kembali ke 
kendaraan Anda, lalu siapa saja dari kami 
mendatangi Anda, silahkan Anda bercerita 
padanya." 

Abdullah bin Rawahah berkata, "Wahai 
Rasulullah, bergabunglah dengan kami di 
majelis ini karena kami menyukai hal itu." 
Maka Kaum muslimin, orang-orang musyrik, 
dan orang-orang Yahudi pun saling mencaci 
hingga mereka hendak saling menyerang. 
Nabi jjg terus menenangkan mereka hingga 
mereka semuanya diam, kemudian beliau 
naik kendaraan hingga masuk ke kediaman 
Sa'd bin 'Ubadah, lalu beliau bersabda, "Hai 
Sa'di Apa kau tidak mendengar ucapan Abu 
Hubab?" maksud beliau tentang ucapan 
Abdullah bin Ubay. Beliau bersabda: "Dia 
telah mengatakan ini dan ini." 

Sa'ad berkata, "Maafkan dia wahai 
Rasulullah dan berlapang dadalah 
kepadanya, demi Allah, Allah telah memberi 
Anda apa yang telah diberikan pada Anda. 
(Dahulu) penduduk telaga ini (penduduk 
Madinah) bersepakat untuk memilihnya dan 
mengangkatnya, namun karena kebenaran 
yang diberikan kepada Anda itu muncul, 
sehingga menghalanginya (Abdullah bin 
Ubay) menjabat sebagai pemimpin, maka 
seperti itulah perbuatannya sebagaimana 


yang Anda lihat." Akhirnya beliau pun 
memaafkannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Mengucapkan salam ketika masuk majelis 
yang di dalamnya bercampur antara kaum 
Muslimin dan Musyrikin (20)) 

— Penjelasan - 

: Semacam pelana untuk hewan -hewan 
tunggangan yang memiliki kuku kaki. 

hlLj : Pakaian yang ada suteranya. 

kfjS : Nisbat kepada Fadak, sebuah kota 
terletak sejauh perjalanan dua hari dari 
Madinah. 

JJSU-t : Orang-orang yang membaur. 

#5)1 : Debu-debu yang beterbangan 

karena perjalanan hewan. 

'j *- : Tutupilah. 

Si : Jangan kau terbangkan debu-debu 
itu. 

\j£ & Si : Tidak ada sesuatupun yang 
lebih baik dari seruanmu ini. 

liiii-j : Rumahmu. 

UJLc-l : Ikutlah bergabung bersama kami. \£k : 
Bermaksud. 

ijlSljsJ : Saling serang dan memukul. 

4 : Mendiamkan mereka. 

Vj £\ : Orang Arab menyebut perkampungan- 
perkampungan dengan sebutan bihar. Al- 
Jauhari menjelaskan, bahrah lebih rendah 
dari lembah, maksudnya adalah tanah yang 
baik. 

: Mengenakan mahkota raja kepadanya. 

: Secara hakiki, atau kiasan maksudnya 
menjadikan Abdullah bin Ubai sebagai raja. 
Mahkota dan balutan adalah dua hal yang 
selalu melekat pada kerajaan. 

: Tersendak. 


736 



HADITS KE-1177 


J-3 :J\3 t4J Lft AAJl j-ll iio4#— \WV 

4 &I # tfJSt Jj £jiU 

•jfcj ^JI jiisivl g? $ 

ciii 5^: oi4^ii jlisivi .got *£3 
&l Ji ^Jl S\5\ Oil Jgf gfcj 
3j0t <# J>' 4>!5 * j* <2bi = jis *fLj 

$ 1 * \ 3 tj 44 i;i jiy *3* &\ &> *bi 

*■» ( ‘f «i * •"* J ^ Om 0 ?> / i | 0 ^ ^ “T 

<W^Jud A~Zj3 ^jA 4JJ1 XjjO u^xd 

o> 135 5& i% *>i> jSy 

515) ^ tff J^!5 **% 

(U&? gSail # 0^ 

£^Lo)ll A»* U cjU ^ :^Ju<a)l i—ibS” or A»^a-I) 

(u"^'OM 


Anas $® berkata, "Dikatakan kepada Nabi 
Sg 'Sebaiknya Baginda menemui Abdullah 
bin Ubay.' Maka Nabi ^jj menemuinya 
dengan menunggang keledai sedangkan 
Kaum Muslimin berangkat bersama beliau 
dengan berjalan kaki melintasi tanah yang 
tandus. Ketika Nabi |jg menemuinya, ia 
berkata, 'Menjauhlah dariku, demi Allah, 
bau keledaimu menggangguku.' Maka 
berkatalah seseorang dari kaum Anshar 
di antara mereka, 'Demi Allah, sungguh 
keledai Rasulullah j§ lebih baik daripada 
kamu.' Maka seseorang dari kaumnya 
marah demi membela Abdullah bin Ubay 
dan ia mencelanya sehingga marahlah 
setiap orang dari masing-masing kelompok. 
Saat itu kedua kelompok saling memukul 
dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. 


Kemudian sampai kepada kami bahwa telah 
turun surat Al- Hujurat: 10 yang artinya "Dika 
dua kelompok dari kaum muslimin berperang 
maka damaikanlah keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "PerdamaiarT (53), Bab: 
Tentang mendamaikan sesama manusia (1)) 

Penjelasan 

i=4:l ') : ') untuk harapan hampa, sehingga 
tidak memerlukan jawab, atau tetap 
berfungsi sebagaimana mestinya, sementara 
jawabnya dibuang, yaitu \js- 6S3 (tentu lebih 
baik), atau semacamnya. 

C£j : Maksudnya kawasan yang dilalui Nabi 

» 

J>$ : Tanah gersang, hampir tidak ada 
tanaman yang tumbuh di sana, selain satu- 
dua pepohonan saja. 

uiyi : Menjauhlah. 

U£ii : Masing-masing dari keduanya saling 
mencela. 

: Pelepah kurma. 


TERBUNUHNYA ABU JAHL 


gSil J13 :JV5 ui* %i\ WA 

j* Ujts; & :jZ j£ <fLj £* 

AJj*9 43 04^9 ji\ 

Oul :JU3 A^9 cL 4^-13 iji <*1jAC- Uji 
:J\ 3 jl Jftj :Jl3 U1 


O j aSJSS 


(J«- ^ J=J A "M *»y»-t) 


737 



Anas m berkata bahwa Nabi jg bersabda 
pada Perang Badar, "Siapa yang mau 
melihat apa yang dilakukan Abu Dahal?" 
Maka Abdullah bin Mas'ud berangkat 
lalu dia medapatkannya dalam keadaan 
telah ditebas oleh dua putra 'Afra' hingga 
tubuhnya terkapar. Dia (Abdullah bin 
Mas'ud) bertanya, "Kamukah Abu Dahal?" 
Lalu dia menarik jenggot Abu 3ahal dan 
berkata, "Apakah kamu berada di atas 
seorang yang dibunuh oleh kaumnya atau di 
atas orang-orang yang membunuhmu?" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahal (8)) 

— Penjelasan 

i\yZ. til : Keduanya adalah Mu’adz dan 
Mu'awwidz. 

3 £ : Maksudnya meninggal dunia, atau 

kondisinya seperti kondisi orang mati tanpa 
tersisa apapun selain layaknya gerakan 
hevvan yang disembelih. 

J44- Ui : Dengan alif sebagai ganti wawu, 
menurut dialek orang yang tetap 
mempertahankan alif dalam al-asma as- 
sittah dalam segala kondisi i’rab, seperti 
kata-kata berikut; tfj U»ti 5) , atau nashab 
sebagai nida', maksudnya adalah t oil 
J4 (engkau akan mati, wahai Abu Jahal), 

iiy jij oji Jij : yaitu tidak ada aib bagiku 
jika kalian membunuhku. 


TERBUNUHNYA KA’AB BIN AL- 
ASYRAF, SI TOGHUT YAHUDI 


HADITS KE-1179 

4*11 ill p g jjU- dp-'W* 


fill jpj 4&\ jil Jti £>ll 

& C = jill £& ^ iS 
dl ji :jvi i££ jjii if = jil ^ : jif 

isfc Ji jj-jii & 5 ^ : jui y JuS 

—I -5 1 • • 2 •>?. , 2- - - 

dJUXwkiMtl Jl 9 <UUfr 4jl_j <A3JU0 

5ll JHijl J jll jll 

• *" 

4jUi (jjl jl jlib Jj->- A^JU 


• i p > ,^P A 


*j& jlll oiilj jt lllj &p 51 USjl j5j 

J>jl: jll jy Jf :SJ\I 

: jll opl J^l £*S\j <U»p JAjUby (JL^ :lpll 

«&d f£*;d 

.t ^ , .? . • - , j 4 - 

lAJb jl jU*4 u 

(£Wi ^5) liui osjj «d£ > 

jAj «a!jU jjl AjLoj }li) oilffj <ddj jl ojLfrljS 

jjSl ji filftil 

lildl OJA $ :A%ll JJ cjlil if^Jl 

sis is jS £5 fcUz 5: JU^ ji dl jlll 

dl jll fill AJU Jiajb AaI^ Up ^miI :cJll 

OU&UjSl &\ £ 

j**3 :jll6l^^ps jj^ji^l 

(3ld »l^ U bl :JU3 Aaa A^JLm^ JlL£ 

• **!**“’* \ I- 1* •» 4 if' - 

«A. ^ V3 d ^j uwP 

:!ji jllj $>\l Pj 
dlUl ^ jij «i^Xjii ^l j-a 
: jll p^fif ^ j ^ U : jlS 
jitll :jlll topi jd * \j opl 


738 



si - • f S'A si »s , -r '.s -i - L s if « ? 

|<*JU :J15 d L tlj jMil 

:jvl &A 'JsC3^\ vlll :jvl 4 Oil’! :JvS 

fLj &» yji 


yjO-13 


jjjt L^S* Jd <— >\j \0 Itjjjlill <_jUS" It :j (JjliJI 4>-j>-i) 


Jabir bin Abdullah ^ berkata bahwa 
Rasulullah ig bersabda, "Siapakah yang 
akan membunuh Ka'ab bin Asyraf yang 
telah durhaka kepada Allah dan melukai 
Rasul-Nya?" Maka Muhammad bin 
Maslamah berdiri dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, sukakah Anda jika aku yang 
akan membunuhnya?" Beliau menjawab, 
"Ya." Muhammad bin Maslamah berkata, 
"Izinkan aku untuk mengatakan sesuatu." 
Beliau bersabda: "Katakanlah." Setelah 
itu Maslamah mendatangi Ka'ab, lalu 
dia berkata, "Sesungguhnya laki-laki itu 
(maksudnya Nabi $g) telah meminta sedekah 
kepada kami, padahal kami dalam keadaan 
susah, oleh karena itu aku datang kepadamu 
untuk berhutang." Ka'ab berkata, "Dan juga 
-demi Allah- kalian akan bosan kepadanya." 

Maslamah berkata, "Sesungguhnya kami 
telah mengikutinya, dan kami tidak suka 
meninggalkannya hingga kami mengetahui 
akhir kesudahannya, dan kami hendak 
meminjam satu atau dua wasaq’." 'Amru 
tidak hanya sekali menceritakan kepada 
kami, namun ia tidak menyebutkan 'satu atau 
dua wasaq.' Atau, aku berkata kepadanya, 
'satu atau dua wasaq.'" Perawi berkata, 
"Seingatku dalam hadits tersebut disebutkan 
'satu atau dua wasaq.'" 


9 1 wasaq = 60 sha' 

1 sha' a 4 mud 
1 mud = 1 1/3 rithl 
1 rthl o 2564 gram / 6 ons 


Ka'ab bin Al-Asyraf menjawab, "Baiklah, 
akan tetapi kalian harus memberikan 
jaminan kepadaku." Mereka menjawab, 
"Engkau harus kami beri jaminan apa?" 
Ka'ab menjawab, "Gadaikanlah istri-istri 
kalian." Mereka menjawab, "Bagaimana 
kami harus menggadaikan istri-istri kami, 
sementara kamu adalah orang yang paling 
rupawan di Arab." 

Ka'ab berkata, "Kalau begitu, gadaikanlah 
putri-putri kalian." Mereka berkata, 
"Bagaimana kami harus menggadaikan 
putri-putri kami, nantinya mereka akan dihina 
orang-orang dan dikatakan, 'Mereka telah 
digadaikan dengan satu atau dua wasaq,' 
hal ini akan membuat kami terhina, akan 
tetapi kami akan menggadaikan la'mah 
kami." Sufyan mengatakan, maksudnya 
adalah senjata. 

Kemudian mereka membuat perjanjian untuk 
bertemu kembali. Di suatu malam Maslamah 
bersama Abu Na'ilah — ia adalah saudara 
sepersusuan Ka'ab — datang menemui 
Ka'ab, lalu Ka'ab mengundangnya untuk 
masuk ke dalam benteng, setelah itu Ka'ab 
turun menemui mereka. Istri Ka'ab berkata 
kepadanya, "Ke mana engkau hendak keluar 
pada saat seperti ini?" Ka'ab menjawab, 
"Dia adalah Muhammad bin Maslamah 
dan saudaraku Abu Na'ilah." Selain 'Amru 
menyebutkan, "Istri Ka'ab berkata, "Aku 
mendengar suara seperti darah menetes." 
Ka'ab menjawab, "Dia hanyalah saudaraku, 
Muhammad bin Maslamah dan saudara 
sepersusuanku Abu Na'ilah. Sesungguhnya 
sebagai seorang yang terhormat, apabila 
dipanggil, maka ia akan menemuinya 
walaupun di malam hari." 

Perawi berkata, "Kemudian Muhammad bin 
Maslamah memasukkan (ke dalam benteng) 
dua orang bersamanya." Dikatakan kepada 
Sufyan, "Apakah 'Amru menyebutkan nama 
mereka?" la menjawab, "Amru hanya 


739 



menyebutkan nama sebagian dari mereka." 
'Amru berkata, "la datang dengan dua laki- 
laki." Sementara yang lain mengatakan, 
"Abu Abs bin Dabr, Al-Harits bin Aus dan 
'Abbad bin Bisyr." 

'Amru mengatakan bahwa ia datang 
bersama dua orang laki-laki. Maslamah 
melanjutkan, "Sungguh, aku akan meraih 
rambut kepalanya dan menciumnya, jika 
kalian melihatku telah berhasil menguasai 
kepalanya, maka mendekatlah dantebaslah 
dia." Sesekali Maslamah berkata, "Kemudian 
aku akan memberikan kesempatan kepada 
kalian untuk menciumnya." Ketika Ka'ab 
turun untuk menemui mereka, dan bau 
minyak wanginya mulai tersebar, Maslamah 
berkata, "Aku belum pernah mencium aroma 
wangi yang lebih bogus dari ini." Selain 'Amru 
menyebutkan, "Aku memiliki minyak wangi 
wanita arab dan lebih sempurna dikalangan 
Arab." 'Amru mengatakan, "Maslamah 
berkata, "Apakah engkau mengizinkanku 
untuk mencium kepalamu?" Ka'ab 
menjawab, "Silahkan." Kemudian Maslamah 
menciumnya dan diikuti oleh shahabat- 
sahabatnya." Setelah itu Maslamah berkata 
lagi, "Apakah engkau mengizinkanku lagi?" 
Ka'ab menjawab, "Silahkan." Ketika ia telah 
berhasil menguasainya, Maslamah berkata, 
"Mendekatlah." Maka mereka langsung 
membunuhnya, setelah itu mereka menemui 
Nabi $§ dan mengabarkan kepada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Ka'ab bin Al-Asyraf( 15)) 

Penjelasan 

g* o* : Yaitu siapa yang siap dan 
bergegas untuk membunuhnya. 

: Karena dia telah menyakiti 
Allah dan Rasul-Nya melalui syair-syair 
berisi celaan terhadap beliau dan kaum 
muslimin, serta menghasut kaum Quraisy 
untuk memerangi mereka. 


lili. 6? <$> : Yang menyenangkan Ka’ab. 
jijJl lift 6l : Maksudnya Nabi jg§. 


VSVlc- ji : Melelahkan kita dan memikulkan 
beban berat kepada kita. 

Uufj : Lebih dari yang kau sebutkan. 

dbi : Kalian akan semakin jemu dan berkeluh 
kesah. 


: Seperti disebutkan dalam Al-Qdmtisdan 
lainnya, wasaq adalah bawaan yang mampu 
dibawa seekor unta, yaitu enampuluh sha’, 
satu sha’ sama dengan empat mud, dan satu 
mud sama dengan satu sepertiga rithel. 

ciyftji : Berilah aku jaminan atas kurma yang 
kalian inginkan. 

«ryjl Jit c-iij : Kaum wanita condong pada 
bentuk-bentuk yang indah. 

^^UJl ^ : Menurut penjelasan para ahli 
bahasa, silah adalah baju besi, ini namanya 
menyebut kata menyeluruh untuk sebagian, 
maksudnya Ka’ab tidak mengingkari senjata 
yang ada pada mereka kala mereka datang 
menemuinya. 


xli U lS] : Maksudnya ketika Ka’ab tiba. 

•gLLS JjlS Jl> : Aku akan menghukum karena 
bait-bait syair yang ia ucapkan. Orang Arab 
menyebut perkataan untuk makna lain 
secara majaz. 

: Ambillah dia dengan pedang-pedang 

kalian. 


: Menyebar baunya. 


PERANG KHAIBAR 

HAD1TS KE-1180 


jissii a* ulii $£ & fLj 


740 



4*3 c&j tjjjj 

£)1 iJbjj Ulj JjI Cijj 

513 <3^3 i j®^53 a 5& iui ( j*2» ajji ^gj 

■o&e P 

JZ> \2i fix gz &\ 4&t ^ oii 

liJjj 131 ill COj>- ^5* I 4JjT :jl3 tAjI^IJl 

:jV3 1&S tf\S ooHA 2 U 3 r J3 &u> 

SjSi \ilA^6 :J\I 

s5* 

(a9uJI (_^ jSjj t_i\j \t ,'o^Lall i_il^" A :^3 (JTjliJl 


Anas menuturkan bahwa Rasulullah ^5 pemah 
memerangi Khaibar. Lalu, kami shalat Shubuh 
dekat negeri tersebut, setelah shalat bellau 
mengendarai kendaraannya. Abu Thalhah 
juga mengendarai kendaraannya sedangkan 
saya membonceng Abu Thalhah. Ketika beliau 
melewati gang di Khaibar, beliau memacu 
kendaraannya sampai lututku bersentuhan 
dengan paha Nabi jig dan saya melihat 
putihnya paha Nabiyullah jg. Lalu, beliau 
menyingkap sarung dan pahanya hingga aku 
dapat melihat paha Nabi ^ yang putih. 

Ketika memasuki desa beliau bersabda, 
"Allahu Akbar, binasalah Khaibar dan 
penduduknyal Sungguh, jika kami 
mendatangi halaman suatu kaum, maka 
(amat buruklah pagi hari yang dialami oleh 
orang-orang yang diperingatkan itu). ' (Ash- 
Shaffaat: 177). Beliau mengucapkan kalimat 
ini tiga kali." Anas bin Malik melanjutkan, 
"(Saat itu) orang-orang keluar untuk bekerja, 
mereka lantas berkata, 'Muhammad datangl 
' Abdul 'Aziz berkata, 'Sebagian shahabat 


kami menyebutkan, "Pasukan (datang)l ' 
Maka kami pun menaklukan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' ( 8 ), Bab: 
Masalah berkenaan paha (apakah termasuk 
aurat?)( 12 )) 


Penjelasan - 

j&- 1 : Khaibar terletak sejauh delapan barid 
dari Madinah, perang ini terjadi pada bulan 
Jumadil Ula tahun 7 Hijriyah. 

: Shalat shubuh. 

(jjiL : Kegelapan akhir malam. 

jlifc 3iil Ji Jlil : Rasulullah 

mempercepat langkah hewan tunggangan 
beliau. 

jCi S&j t £ : Di jalanan Khaibar. 

.jio jc. j\jy\ 'JS. : Saat menggiring hewan 
tunggangan, agar leluasa untuk itu, hasrul 
izar maksudnya menyingkap sarung. 

: Maksudnya Khaibar, beliau merasa 
jalanan Khaibar berada di luar Khaibar. 

: Khaibar menjadi sepi tak 
berpenghuni, Nabi menuturkan kata- 
kata ini sebagai pemberitaan hal gaib, atau 
sebagai doa untuk penduduk Khaibar, 
yaitu beliau optimis kala melihat penduduk 
Khaibar keluar membawa cangkul dan 
tumpukan kayu yang merupakan alat-alat 
penghancur. 

: pasukan, disebut khamis karena 
pasukan ini terdiri dari lima regu; garis 
depan, belakang, pasukan inti, dan dua 
sayap. 

: Khaibar. 

i£Z . : secara paksa atau secara damai. Untuk itu 
diperdebatkan, apakah Khaibar ditaklukkan 
secara damai, paksa, ataukah melalui 
pengusiran. Al-Mundziri memperkuat 
bahwa sebagian di antaranya ditaklukkan 
secara damai, sebagian lain secara paksa, 
dan ada juga yang ditaklukkan dengan cara 


7A1 



pengusiran, sehingga kontradiksi di antara 
riwayat-riwayat yang ada bisa dihindari. 


HADITS KE -1181 

<ajl ft alii *^t CL duJ>--\\AN 

<Jl jjuj aI 1& Ajdt : jll 

Jtll ‘j*^ 

cUlf y jb VIju^mS \j 

U cif VjJ ^ :jjf> ‘i^U J jut jjG <»>IA 
<au aa di^ % ui li; Sj £j&i 

ij ftj&‘t ojjj o^j? u 

o^ orf & \l\ \ 

fa & -p^5 a^ At At jul 

jvl At :jvl 4$ jStlil 

vsisif V? At tg 5 ^35 & fe 

OlUI J>- ,Liu>UJ 0L s U aj 

• °T i '' ^ ti ''j i ? j j j 

i u L L s ^ ^ * 1 fr 1 ^^lX3 ^uu 4JJ1 (3) 

ijjjjf (L^ifr vi^si $§\ $A\ ;u; J^it 

U :j*Ilj aJlC. jjjl £giJt Jill oJaIS* Utjjj 
Jp : lp^ 6jA5y li' Jp 5 -A* 

^ $ aL^»/ fi :Stt ^ <5» jp *•$ 

(JLSi lAjj^ |3 OjAjjjfel :j»Ju^ aJl& alii 

j? :J0 rtjLiSj 4ij> jl At jjj-j U :j4-j 

o' V 

tl^uos ui*-o 5t |»jiJI uilju 01 a 5M5 

> .*"• J « >" • * S |>" o' \+\++* 

VV* {pl3 ^iJ^d s f*& % UJ 1 ^ 

: Jll AJL* oUi c j^tfc £*£j ol^tj (Uun 


At At Jjjij jjj :t&. jvl 4 & *31 


:a) cJi dU U :Jtl tijjjj jJuiy aJl& 

jtl a3u£ JLi C?tt 5l Jtj yl 3tji 

o' • "o' 

a Si aii si oK db; *3® li 

?C 9 9 . ^ ■>?, •" » . - *-*tT 

Js «AAlf OaU AjJ :±M>1 OO 

>T “ . - 1-13 , " 

ijjt uL r A :^jU 11 cjIzS* "\i 


Salamah bin Al-Akwa' m berkata, "Kami 
pergi berperang ke Khaibar bersama- 
sama dengan Rasulullah ^ maka kami 
mengadakan perjalanan di malam hari. 
Seorang anggota pasukan ialu berkata 
kepada Amir bin Al-Akwa', 'Bacakanlah 
kepada kami sajak-sajakmu!' Amir memang 
seorang penyair. Kemudian dia turun sambil 
menghalau unta dan berkata, Ta Allah, 
kalau bukan karena (Hidayah-Mu) maka 
tidaklah kami akan mendapat petunjuk, kami 
tidak akan bersedekah, dan kami tidak akan 
mendirikan shalat. Oleh karena itu, ampunilah 
kami sebagai tebusan Engkau atas kesalahan 
kami. Dan teguhkaniah pendirian kami 
jika bertemu dengan musuh. Tanamkanlah 
ketenangan di hati kami, apabila diteriaki 
kami akan datang. Dan dengan teriakan, 
mereka akan menangis kepada kami.' 

Maka Rasulullah bertanya, 'Siapakah 
orang yang menghalau unta sambil bersyair 
itu?' Mereka menjawab, 'Amir.' Beliau 
bersabda, 'Semoga Allah memberinya 
rahmat.' Lalu seorang anggota pasukan 
bertanya, 'Betulkah begitu ya Rasulullah?' 
Alangkah baiknya sekiranya Anda 
menyuruhnya supaya menghibur kami terus." 
Kiranya saat itu kami telah sampai di Khaibar, 
kemudian kami mengepung penduduknya, 
sehingga perut kami terasa sangat lapar, 


742 



lalu Rasulullah |g bersabda, 'Sesungguhnya 
Allah menaklukkan negeri itu kepada kalian/ 

Salamah berkata, 'Setelah hari mulai 
petang di hari penaklukan Khaibar, mereka 
mulai menyalakan api, maka Rasulullah ig 
bertanya, 'Nyala api apakah itu? Dan untuk 
apakah mereka menyalakan api tersebut?' 
Mereka menjawab, 'Untuk membakar 
daging/ Beliau bertanya: 'Daging apa?' 
Mereka menjawab, 'Daging keledai jinak/ 
Maka Rasulullah bersabda, 'Tumpahkan 
dan pecahkanlah (periuknya).' Lantas ada 
seorang laki-laki berkata, Tumpahkan lalu 
dicuci/ Beliau menjawab, 'Atau seperti itu.' 

Tatkala dua pasukan saling berhadapan, 
ternyata Amir hanya mempunyai pedang 
pendek. Dengan pedang itu maka ia 
menikamkannya di betis orang Yahudi, 
tetapi malang baginya, ujung pedang itu 
terus meluncur hingga berbaiik mengenai 
lutut Amir, dan Amir pun gugur karenanya/ 

Salamah berkata, 'Tatkala mereka telah 
kembali pulang, Rasulullah ^ memegang 
tanganku, ketika beliau melihat aku diam/ 
Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' 
Aku menjawab, 'Ayah dan ibuku menjadi 
tebusan Anda, mereka mengatakan, 'Pahala 
Amir telah terhapus." Beliau bertanya, 
'Siapa yang mengatakannya?' Beliau lantas 
bersabda, 'Orang yang mengatakannya 
telah berdusta, sesungguhnya dia 
memperoleh pahala ganda — sambil beliau 
memberi isyarat dengan menggabungkan 
jemarinya — dialah pejuang sesungguhnya, 
dan sedikit sekali orang Arab yang pergi 
berperang seperti dia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

& Ji-j JUS : Ia adalah Usaid bin Hudhair. 

jAQ : Pam an Salamah bin Akwa’. 

* 


j; : Si dan bentuk tashghir-nya Sli 
dengan menambahkan ha' menjadi : 
jamaknya ol£i maksudnya sebagian dari 
urusanmu. 

uti : Lawan bicara kata-kata ini adalah 

Nabilgj, maksudnya maafkan kesalahan kami 
terhadapmu, karena tidak bisa dibayangkan 
kata-kata seperti ini diucapkan kepada Allah. 

jUlri : Bukan dimaksudkan sebagai doa, tapi 
sebagai pembuka perkataan. 

151^1 U : Dari ibqa , yaitu dosa-dosa yang kami 
tinggalkan di belakang kami. 

<!)i : Jika kita bertemu musuh. 

: Mintalah kepada Rabbmu agar 
menurunkan (ketenangan). 

\L jL*? fy • Ketika kita diseru kepada selain 
kebenaran. 

: Kami enggan dan menolak. 

lllii IjSji : Dengan suara teriakan, 

mereka menghampiri dan meminta tolong 
kepada kami. 

ixil : Disebutkan dalam hadits 

Ahmad dari riwayat Iyas bin Salamah, 
Nabi mengatakan, "Semoga Rabbmu 
mengampunimu." Iyas berkata, “Ketika 
Rasulullah jyg memintakan ampunan untuk 
seseorang secara khusus, dia pasti mati 
syahid.” 

pyj\ 5? Jij jy* : Ia adalah Umar bin Khattab. 

vi/ij : Mati syahid wajib untuknya karena 
doamu untuknya. 

: Apakah tidak. 

o yiiiiil : Pertahankan untuk kami agar kami 
menikmatinya. 

U1SV* : Kami kemudian mendatangi 
penduduk Khaibar. 

: Kelaparan. 

‘r&Z. 1 lie! : Satu benteng demi satu benteng, 
dan benteng pertama yang ditaklukkan 
adalah benteng Na’im. 


743 



iLi>l Jf - : Keledai-keledai jinak, humur]amak 
dari himar. 

1 : Tuangkan tungku-tungku itu. 

: Maksudnya membilas daging-daging 
yang ada di tungku. 

yjh : Berkumpul dengan berbaris untuk 
berperang. 

<-*1111 >l<ui : Ujung pedang atau sisinya yang 
tajam. 

S& : Ujung lutut bagian atasnya. 
ijilS ills : Pulang dari Khaibar. 
aLc- JLi : Karena ia bunuh diri. 

J&H ol : Pahala jihad dalam ketaatan dan 
pahala jihad di jalan Allah. 

IaI|- *5} : Melakukan amalan berat. 

: Di jalan Allah. 

ili? ^ j* : Sepintas, kata ganti dalam 
(U?) merujuk pada perang Khaibar yang tengah 
diceritakan, atau kepada jihad dan mujahadah 
yang disebutkan. Maknanya; jarang ada orang 
Arab yang beijalan dalam peperangan dengan 
cara seperti jalannya Amir. 


PERANG AL-AHZAB ATAU KHANDAQ 


HADITS KE-1182 

cofj :j\S &\ 

oljiSl jllj &1 4011 

>J V'j^' tfj!5 A* 

Vj liiliSSj £j&l U cifajj :Jjju 

Sj jj f \j$i\ £1* &X!ji 

ad 1^15? jfo 

jA>- t_Ai rt 1 — >1:5" 


Al-Bara' sg berkata, "Aku melihat Rasulullah 
i*§ pada perang al-Ahzab mengangkut tanah 
bebatuan di mana tanah-tanah itu teiah 
menutup perut beiiau yang putih sambil 
bersya'ir, 'Kalaulah bukan karena Engkau 
ya Allah, tentu kami tidak akan mendapat 
petunjuk, tidak pula menunaikan zakat dan 
mendirikan shalat.' Untuk itu turunkanlah 
sakinah (ketenangan) kepada kami, dan 
kuatkanlah kaki-kaki kami bila bertemu 
(musuh). Sesungguhnya orang-orang (itu) 
teiah berbuat aniaya terhadap kami, jika 
mereka menghendaki fitnah, kami tidak 
pernah peduli (menyerah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Menggali parit (34)) 


Penjelasan - 

: Disebut seperti itu karena kabilah- 
kabilah Arab bersatu padu untuk menyerang 
Rasulullah jgg, perang ini disebut perang 
Khandaq. 

C>xpi Jill : Memindahkan tanah-tanah dari 
parit. 

: Ketenangan. 

U1SS 6) : Orang-orang kafir. 

: Dari aba', artinya kami enggan. 


HADITS KE-1183 


i • » + ^ -r.s • -- • . • - > • 

u*V> :JW (Aam) Coa»--UAr 

jilii jdij £& &\ in 

^9 4011 1 Jp ol^l Jit ! ij 

:fLj 4011 


744 



(; j^-ljilj jUai'il jJua) j»i—y *-lt < u \ 

Sahal bin Sa'd berkata, "Rasulullah ^ 
datang kepada kami ketika kami sedang 
menggali parit dan mengangkut tanah 
di atas punggung-punggung kami (pada 
perang Khandaq). Rasulullah bersabda, 
Ta Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki 
melainkan kehidupan akhirat. (Ya Allah), 
ampunilah kaum Muhajirin dan Anshar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Doa Nabi untuk 
orang-orang Muhajirin dan Anshar (9)) 

Penjelasan 

jc. : Jamak katad, yaitu bagian 
antara pundak hingga punggung. Yang 
lain mengartikan; saluran leher di tulang 
punggung, ada juga yang mengartikan; dari 
leher hingga pundak bagian bawah. 


HADITS KE-1184 


< J15 4JL& 4i\ tiUU 

\ 4^1 jll 

9_^>l4^11j JUaS*}/l 

frlci u*Ij ^ 

(s J jLoiSll jjuo! jJl-j aJlC 4Jll 


Penjelasan 


jllc- iil JjI Sj~j j\i : Kala beliau melihat 


kaum Muhajirin dan Anshar menggali parit, 
melihat keletihan dan rasa lapar mereka, 
seraya meniru bait-bait syair Ibnu Rawahah. 


S : Tiada kehidupan abadi. 


HADITS KT-1185 


ojlf :j\S tilt ijjl ($0j iJ^-WAe 

£ji)l ^sC- :JJi3 tjjuil pjj <JUaS*)/l 

& isp' vi iiy-i j&ijui 

: jUl ,jdij iii 

^ S*~J1 >->lj \\* A^A-I 8"\ : j Ojfyi-i) 

(I i S Jit <— >,A-I 


Anas m berkata, "Orang-orang Anshar pada 
waktu perang Khandaq berkata, *Kita orang- 
orang yang berbai'at (janji setia) kepada 
Muhammad untuk berjihad tidak akan hidup 
selama-lamanya.' Nabi ^ pun menyahut, Ya 
Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali 
kehidupan di akhirat. karena itu, muliakanlah 
kaum Anshar dan Muhajirin.™ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan " 
(56), Bab: Sumpah setia tidak lari dari 
peperangan (110)) 


Anas bin Malik m berkata, Rasulullah 
bersabda, "(Ya Allah), tidak ada kehidupan 
hakiki melainkan kehidupan akhirat. 
Perbaikilah hubungan kaum Anshar dan 
Muhajirin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Doa Nabi untuk 
orang-orang Muhajirin dan Anshar (9)) 


Penjelasan 

jili-l ££ : Pada hari menggali parit. 

: Seraya meniru bait-bait syair Ibnu 
Rawahah sebagai dorongan agar mereka 
bersemangat menggali parit. 

Jl* H : Tiada kehidupan abadi. 


745 



PERANG DZI QARAD DAN LAINNYA 


HAD1TS KE-1186 

:J\5 jj < uJu» 

43! j# £UJ cilfj ijj% oSjS 6 ? 
(j^^ 3 : ‘£3* *5^ c/y |jui^ a-I*- 4)1 
i& ol>! JOS <J> gj g^jJl ^ 
ObUf is :cii fbj 4)1 jpj 

G iOli-ji Co-J«i3 :Jl5 ju)a& :J\J 
<&x&\ ^ 5 S U cJ£*t» :jli teO, 

,• * ' f s - . • - T- ■> ••-.'i si 

b-^' ■**) f““Rj^ <>> L&-J Jp CU*3^)1 p-> 

C-j£j ^IL j a^wjj! cJbC?t9 tjUJi Jr? 

<R>> fj£ j£i» o?» ^ 45% «fe5 

0^13 «j$* 0 il)i j 4 jb 

*5* iirt fcSM ;u.j :jvl fSj? £&s j£* 

^jii! cJ* 4» 4)1 G :cJui <^GJ |3 pSij 

:JUs A^ll)! |^Jt u toull tjiUae jjtj £Q! 

tllx >3 p : J^ £?u«li cJ3u jj! G 

jp jkj ^ &y 

Zix$\ gUs t «lu 

(ijiJI dli;_j_)t vjL rv rtSjUil t-A^ It :j A^p-I) 


SalamahbinAI-Akwa' berkata, "Aku keluarkota 
sebelum adzan pertama dikumandangkan, 
sedangkan unta-unta Rasulullah 
digembalakan di Dzu Qard." Salamah 
berkata, "Tiba-tiba budak Abdurrahman bin 
Auf mendatangiku seraya berkata, "Unta- 
unta Rasulullah ^ telah dirampok." Maka 
aku bertanya, "Siapa yang merampoknya?" 
Dia menjawab, "Bani Ghathafan." Salamah 


berkata, "Kemudian aku berteriak hingga tiga 
kali, "Tolong.J" Salamah berkata, "Hingga 
suaraku terdengar hingga ke seluruh pojok 
kota Madinah, kemudian aku bertolak hingga 
menemui mereka di Dzu Qard, sedangkan 
mereka baru minum dari sumber air, maka 
aku melempari mereka dengan panah sambil 
bersenandung, 'Aku adalah Ibnu Al-Akwa', 
pada hari ini adalah hari kebinasaan.' Aku 
masih bersenandung hingga aku dapat 
mengambil kembali unta-unta beliau dari 
mereka, dan membawa 30 kain burdah dari 
mereka." 

Salamah berkata, "Kemudian Nabi |g datang 
disertai dengan beberapa orang, aku lalu 
berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya 
aku telah menghalau mereka dari sumber 
air, padahal mereka sangat kehausan, 
maka utuslah kepada mereka sekarang 
juga.' Maka beliau bersabda, "Wahai Al- 
Akwa', kamu telah melakukan suatu hal 
yang sangat tepat." Kemudian kami kembali 
pulang dengan membonceng di belakang 
Rasulullah igg di atas untanya, hingga kami 
memasuki kota Madinah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Dzatul Qard (37)) 

Penjelasan 

l • 

Jj'VU : Maksudnya shalat Shubuh. 

£Ull» : Unta-unta yang memiliki susu, bentuk 
tunggal dari luquh. 

ij <si > : Sebuah mata air sejauh perjalanan 
dua malam dari Madinah, terletak di antara 
Madinah dan Khaibar. 

U : Panggilan meminta tolong yang 
diucapkan ketika diserang secara tiba-tiba, 
ha’ pada kata disukun. 

jLaJl : Dua kawasan Madinah yang 
dipeniihi batu-batu hitam. 

cJiiil p : Mempercepat perjalanan. 


746 



jbfj jfc : lurus ke depan, tanpa menoleh ke 
kanan ataupun ke kiri. 

\y. f jdl : Hari orang-orang hina binasa. 

;dl fyi\ '*• ' Mencegah mereka memlnum 
dari mata air tersebut. 

oils : Kau mampu menguasai mereka. 

: Berlakulah lemah lembut, jangan 
mengambilnya secara keras. 


PERANG KAUM WANITA BERSAMA 
KAUM LAKI-LAKI 

HADITS KE-1187 

jS U :JU tAifr <UJl WAY 

^ ^1 j#l U^f $ 

*5^ ojj jjjj 

0^5 uyj ^ laii C13 ife 

• J0' ^ j' 

&\ y* Jji6 UlS ^.UjiSt 

g jj jfc; fLj & 

• f*. .,>• * ! ;d ' , sf, „ * i 7 

££ |04~0 tUU MfiU (U# 2 Col (Ju 4 jjl *£) 

aJJIc Co 13 JuJj 3 \JA 5 ji ^ j£- <|k^JI 

. .c-' -r >T , - „ »T > sL • . ? , • 

<0^ jam * J UjjJj (aJuii »Ij tjfeu £^l cuj 

«U^si jp 6 ji 3 l fui. <$jf 

jo jo j^l 3__ Ailijij 

u«mmJI ^ 5 J *lj 3 l ^ jjiij 

Oi^* ul' i 5"G jf 

<_oL> v_ >U \A :jLaiS[l v r J'. ' .» “ir 4>^i) 

(k£. -till \g°j A»lU> 


Anas sss berkata, "Ketika perang Uhud 
orang-orang kabur dari Nabi jg sedangkan 
Abu Thalhah tetap bertahan di dekat Nabi jjg 
untuk melindungi beliau dengan perisainya. 
Abu Thalhah adalah seorang yang ahli 
memanah yang apabila mengenai target 
langsung menembus kulit. Pada perang itu 
dia telah mematahkan dua atau tiga anak 
panah karena sangat kerasnya bidikannya. 
Ada seorang laki-laki lewat di hadapannya 
dengan membawa sarung anak panah 
dan berkata, "Berikan ini kepada Abu 
Thalhah." Maka Nabi ^ mendongakkan 
kepala beliau melihat keberadaan musuh, 
maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Nabi 
Allah, demi ayah ibuku sebagai tebusannya, 
janganlah baginda mendongakkan kepala 
sebab bisa jadi ada panah musuh yang 
mengenai baginda. Cukup aku saja sebagai 
taruhannya." Sungguh aku melihat Aisyah 
binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, keduanya 
mengangkat pakaiannya setinggi mata 
kakinya sehingga terlihat perhiasan yang 
ada pada betisnya. Keduanya membawa 
kendi-kendi air untuk memberi minum 
kepada mulut-mulut dari orang yang terluka. 
Sementara itu pedang musuh telah mengenai 
badan Abu Thalhah dua atau tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-Akhlak 
Terpuji Abu Thalhah Radhiyallahu 'Anhu (18)) 

Penjelasan — 

4>j£ : Mengenakan perisai untuk melindungi 
diri, perisai juga disebut jaubah. 

jlfij : Dengan perisai. 

jls3i ZxL : Tali dari kulit yang belum disamak, 
maksudnya tali busur panah yang keras 
tarikannya. 

£>% : Maksudnya Abu Thalhah. 

& : Membawa tempat anak panah. 

SyZ : Nabi 3^5 kemudian bersabda. 



jdlj «llc. iiil feo : Rasulullah ^ 

kemudian melihat dari atas. 

H : Jangan melihat dari atas. 

4 : Maksudnya jangan melihat dari atas, 
kau akan terkena (serangan). 

oji : Atohr artinya dada, artinya 
dadaku di dekat dadamu, maksudnya aku 
berdiri dengan dada menjadi perisai yang 
melindungi dadamu. 

: Dengan menyingsingkan lengan 
baju mereka berdua. 

: Aku melihat. 

fji. : Khadam jamak khadimah yaitu 
gelang kaki, atau pangkal betis. Ini sebelum 
ayat hijab turun. 

: Melompat-lompat karena cepatnya 
langkah kaki. 

: Maful oleh fa’il yang dinashabkan 
sebagai hal yang dibuang, maksudnya 
keduanya melompat-lompat seraya 
membawa geriba. 

jp : Di punggung mereka berdua. 
s&JS : Yaitu keduanya menuangkan air. 


JUMLAH PEPERANGAN NABI 

HADITS KE-1188 

•>?? s . x • - • i.. ^ 

Ajl 21 Xiji j) 4ji)l -U£. WAA 

V?" ..Ii J * * .--li ' - , r ' - » s 

•? 7- *T • f- • -.s' 

‘j*r? Jp Jp (“# « juJL-jVS 

pJj jLS jiiLjll 

(\l3V5 


Abdullah bin Yazid Al-Anshari keluar menuju 
lapangan bersama Al-Bara' bin Azib dan 
Zaid bin Arqam untuk melaksanakan 
shalat istisqa' (minta hujan). Abdullah bin 
Yazid Al-Anshari lalu berdiri di atas kedua 
kakinya dan tidak di atas mimbar. Dia lalu 
beristighfar dan melaksanakan shalat dua 
rakaat dengan mengeraskan bacaannya, 
tanpa adzan ataupun iqamah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Meminta Hujan" (15), 
Bab: Berdoa ketika meminta hujan dengan 
berdiri (15)) 


Penjelasan 

fill : Maksudnya Abdullah bin Yazid. 


HADITS KE-1189 


1 1 « »» • 1 fa 4 ' • «■» 

: J\3 

^>1) :j\j iii cil oj> ^ Sjii 

jl oji-iodl ojji ^ :(5jUll obS* 'll : J 

(ojwJI 


Abu Ishaq berkata, "Aku pemah berada di 
samping Zaid bin Arqam lalu ditanyakan 
kepadanya, 'Berapa kali Nabi ikut dalam 
peperangan?' Dia menjawab, 'Sembilan 
belas kali.' Lalu, ditanyakan lagi, 'Berapa 
kali kamu menyertai beliau berperang?' Dia 
menjawab, Tujuh belas kali.' Aku bertanya, 
'Di antara perang-perang itu, mana yang 
pertama terjadi?' Dia menjawab, 'Perang al- 
'Usairah atau al-'Usyairah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Al-'Usyairah atau Ai-Usairah (1 )) 


748 



HADITS KE-1190 


PERANG DZATURRIQA’ 


4JJ' NV 

S-»- S^i- - A'+ *T - ■>•',1 

ij*t£> Cmh aJLmj 4. J lC> AUi 

jjjJI Ijc p£s» t_4j A A :(_5jl*l\ vjtS” It :,_} <_5jli»Jl <»-^£.|) 


•- •'•rf s r *^ f • 


(pJL, aJlc- <0i) J-o 


Buraidah menuturkan bahwa dia berperang 
bersama Rasulullah ^ sebanyak 16 kali 
peperangan. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Peperangan yang diikuti oleh Nabi ^ (37)) 


HADITS KE-1191 


^ O ijjC’ : jl3 iiLl Oo-O — 

oi->j «olj> fLj ail g^l 

iT*T" £s- i- . >.°t, - i .*>. 

UU «,* :0^ £-0 dow U-3 

a 

L->U t® '^5)141 L-jlzS* It Aij^^l) 

(*~*»- (jy* oli ji~\ JJ xtj jj X^L.1 pL-j aJ*. aIiI 


Salamah bin Al-Akwa' berkata, "Aku pernah 
berperang bersama-sama dengan Rasulullah 
j£s sebanyak tujuh kali, kemudian aku juga 
pernah ikut dalam pasukan yang dikirim oleh 
beliau sebanyak sembilan kali peperangan, 
sekali dipimpin oleh Abu Bakar dan satu kali 
di bawah pimpinan Usamah bin Zaid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan” (64), 
Bab: Nabi mengutus Usamah bin Zaid ke 
Aharqat, wilayah Juhaynah dari Dhainah 
(45)) 


HADITS KE-1192 
:Jld uUfr 4JJ1 ($Oj 

q\jl &fLj 

<*> | -‘i * <’.<'{ >>»»•? g» - . •'•'»«' *CC d- y t * 

(LUlJtil CmAU UJaj ( jju AJiui { yfi- j 

Jp ulU llSj cJsJL-jj c^-ajj 

^ Ui oli sjji' 4<3jiU 

s-*! I 5 ' ^ iti ■» i * > *r 

Ji' Wr?“j> Jp Oj?*' Cx? 
jt gd cu£ U : jlS <2\l p i\xy 

aliii jj4a.) ii ?/ 

** «» 

(£ti oli «_»1 j n iLSjlill o.lsS” tt : j (iJjUvJl ^i-i) 


Abu Musa es berkata, "Kami keluar bersama 
Nabi ig dalam suatu peperangan. Saat 
itu kami berjumlah enam orang dan kami 
hanya memiliki satu ekor unta yang kami 
gunakan secara bergantian. Kaki-kaki kami 
menjadi tipis (karena berjalan) begitu juga 
kuku menjadi tipis hingga kuku-kuku kakiku 
tercabut. Kami lalu membungkus kaki-kaki 
kami dengan khiraq (sobekan-sobekan 
kain), oleh karena itu perang itu dinamakan 
perang Dzatur Riqa', karena kami membalut 
kaki-kaki kami dengan khiraq." Abu Musa 
telah menceritakan kepada kami hadits ini, 
namun dia tidak menyukainya. Dia berkata, 
"Apa yang telah aku lakukan dengan 
menceritakannya?" Seakan-akan ia tidak 
suka menampakkan amalannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Dzatur Riqa ' (31 )) 

Penjelasan 

*l£iS : Kami tunggangi secara bergantian. 

&lj£f : Hingga kaki kami lemas, naqaba 
al-ba’ir artinya sepatu kaki unta melunak. 


749 



: Karenamelakukan 
amalan secara sembunyi-sembunyi lebih 
baik dari pada menampakkannya, kecuali 
untuk maslahat yang kuat, seperti orang 
yang menjadi panutan. 



750 



BAB 35 

IMARAH (KEPEMIMPINAN) 


MANUSIA PENGIKUT QURAISY DAN 
KHILAFAH DARI QURAISY 


HADITS KE-1193 

Zg>\ d\ &\ csej 'J\ -> W 

i ugWi £ 4% £* P 

£3 gs <#i 

IjjI U :JUl Jill Jji i_j!j \ :i_JLU ijhS" T\ : j (jjUdl 4^i-l) 

(l^l) ^ pj£=.UaU- ViJ ^.Ul 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda: "Manusla akan mengikuti 
Quraisy dalam urusan ini (pemerintahan); 
orang Muslim lain akan mengikuti Muslim 
mereka (Quraisy) begitu juga orang kafir akan 
mengikuti orang kafir mereka (Quraisy) " 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Hai manusla, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan." { 1 )) 

- - Penjelasan 

£5 J.ISJ1 : Khilafah dan 
kepemimpinan karena kelebihan mereka 
atas yang lain. Ada yang menyatakan, kata- 
kata ini kabar bermakna perintah. 


jUilli : untuk itu tidak boleh 
membangkang mereka. 

jLftjiSJ £ ISj&j : Al-Karmani menyatakan, ini 
pemberitahuan tentang kondisi mereka pada 
masa lalu. Maksudnya, orang-orang Quraisy 
tetap menjadi panutan pada masa kekafiran. 
Orang-orang Arab lebih mengedepankan 
dan mengagungkan kaum Quraisy sebagai 
penduduk tanah Haram, selanjutnya ketika 
Nabi jgg diutus dan menyeru menuju Allah, 
sebagian besar orang-orang Arab tidak lagi 
mengikuti kaum Quraisy, mereka berkata, 
“Kita nantikan apa yang akan dilakukan 
kaumnya.” Saat Nabi ^ menaklukkan 
Makkah dan kaum Quraisy masuk Islam, 
orang-orang Arab mengikuti mereka, 
mereka masuk ke dalam agama Allah secara 
berbondong-bondong, khilafah nubuwah 
terns berlangsung di tengah-tengah kaum 
Quraisy, sehingga terbukti bahwa orang 
kafir Quraisy menjadi panutan orang-orang 
kafir Arab, dan orang muslim kaum Quraisy 
menjadi panutan orang-orang muslim Arab. 


HADITS KE- 1194 


4lll x*£- — N N A4, 

J0 lift jg Sf : jll «jJuj &\ 


751 





Ibnu Umar s® meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: "Perkara ini (khilafah) 
senantiasa ada di tangan kaum Quraisy 
sekali pun yang tersisa dari mereka hanya 
tinggal dua orang saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Akhlak-Akhlak Terpuji orang-orang Quraisy (2)) 

- Penjelasan 

lii jl £ S : Yaitu khilafah. 

: Berhak mereka pegang. 

gliil ^ : An-Nawawi menuturkan, ini 

secara jelas menunjukkan bahwa khilafah 
khusus untuk kaum Quraisy, tidak boleh 
diserahkan kepada yang lain. Inilah ijma' 
yang berlaku pada masa sahabat dan generasi 
berikumya. Siapapun menyalahi ijma' ini, 
berarti ia termasuk ahli bid’ah dan kalah oleh 
ijma' para sahabat. Nabi j|§ menjelaskan, 
hukum ini terns berlaku hingga akhir zaman, 
selama masih ada dua orang. Sabda Nabi 
ini terbukti sejak zaman beliau hingga 
saat ini. Meski yang berkuasa, menguasai 
berbagai negeri dan menundukkan rakyat 
bukan orang-orang Quraisy, namun mereka 
mengakui bahwa khilafah tetap ada di 
tengah-tengah kaum Quraisy, karena nama 
khilafah abadi di tengah-tengah mereka. 
Untuk itu, yang dimaksud dalam hadits ini 
adalah sekedar sebutan khilafah, bukan 
kendali kekuasaan. 


HADITS KE- 1195 


• * • * 

Ji •/—» ^> 1 } Oi jr* 

^ Sii > * ' C** " * * * i " 1i! >i, lif 

Cam :« J— J15 oiU>- 

Ibl pi itij 41)1 


,4* 


^ : jl5 Ail :-J\ jul (3 jui feol 

(ij^Uc^^ll i — At 0\ :j (jjlnJI 


labir bin Samurah m mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi sg§ bersabda: 'Akan 

muncul 12 pemimpin.' Kemudian beliau 
mengucapkan kalimat yang tidak dapat 
kami dengar, maka ayahku berkata, 'Beliau 
mengatakan: Semuanya dari kaum Quraisy.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Mengangkat khalifah (51)) 

Penjelasan 

vjjya. 1121 : Jumlah ini ada dan benar. Ada 

yang menyatakan, maksudnya di satu masa, 
mereka semua mengklaim berkuasa, orang- 
orang meninggalkan mereka. Pada tahun 105 
Hijriyah, di Andalusia saja ada enam orang 
yang menyebut khilafah, ada juga penguasa 
Mesir, Abbasi di Baghdad, hingga orang- 
orang yang mengklaim khilafah di berbagai 
belahan bumi dari kalangan Alawiyah dan 
Khawarij. Kemungkinan, duabelas khalifah 
yang dimaksud setelah era nabawi, karena 
semua orang yang memangku khilafah 
sejak Abu Bakar hingga Umar bin Abdul 
Aziz, jumlahnya ada empatbelas orang, dua 
di antaranya tidak sah berkuasa dan masa 
kekuasaan mereka berdua ini juga tidak 
lama, keduanya adalah; Mu'awiyah bin Yazid 
dan Marwan bin Hakam, sisanya duabelas 
orang loyal pada khilafah, seperti yang 
disampaikan Nabi $£. Umar bin Abdul Aziz 
sendiri meninggal pada tahun 101 Hijriyah, 
setelah itu situasi berubah dan generasi 
pertama sebagai generasi terbaik, berlalu. 
Ini tidak menodai sabda beliau dalam hadits 
lain terkait masalah khilafah ini, "Orang- 
orang bersatu padu mendukung mereka,” 
karena kemungkinan yang dimaksud 


752 



adalah sebagian besar di antaranya, karena 
sifat ini ada pada mereka semua, kecuali 
Hasan bin Ali dan Abdullah bin Zubair, 
meski kekuasaan mereka berdua sah, dan 
siapapun yang menentang mereka berdua, 
ia tidak berhak memegang khilafah kecuali 
setelah menyerahkan Hasan dan membunuh 
Abdullah bin Zubair. Segala persoalan di 
era duabelas khalifah ini umumnya tertata 
rapi. Jika pun ada sedikit hal yang menyalahi 
kondisi tersebut selama era mereka, 
terhitung jarang jika dibandingkan dengan 
keistiqamahan para pemimpin dan rakyat. 
Wallahu a’lam. Demikian rangkuman Al- 
Qasthalani dari Fathul Bdry. 


MENUNJUK KHALIFAH PENERUS 


HADITS KE-1196 

:J15 « J*£- 4JJ1 XfC. jeS. vioA»- — 

ail JlAsif :jvS 

2$ oil 

* # «• 

A • ? <• i, i * s • s' 

4JJI ^*9 4JJI ‘(J-o jVf j£> £ ji JuL9 

9 9 . ... -j.s-r •? «• .,-jfr ,7 

ce^Alj L-sflj :JU3 A-lfr IjJolS Juoj AJUS- 

S % Ji S «vSu5* oj£ jl oSa} 

(<_>^UcA9l <— *U o\ tjkS" VT : j 


Abdullah bin Umar ^ mengatakan, "Umar 
pernah ditanya, 'Mengapa engkau tidak 
menunjuk khalifah setelahmu?' Umar 
menjawab, 'Sekiranya aku menunjuk khalifah 
(penerusku), sungguh orang yang lebih baik 
dariku, Abu Bakar, juga telah menunjuk 
khalifah (setelahnya). Dan kalaulah aku tidak 
menunjuk, orang yang lebih baik dariku, 


Rasulullah jg, juga tidak menunjuk khalifah 
(setelah beliau).' Para shahabat memujinya, 
hingga Umar mengatakan, 'Sungguh, aku 
be rha rap-ha rap cemas, andai saja aku 
selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam 
keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, 
tidak juga mendapat dosa yang harus saya 
tanggung, baik ketika aku hidup maupun 
setelah aku mati.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Mengangkat khalifah (51)) 

Penjelasan 

Si : Menunjuk seorang khalifah 
sepeninggalmu untuk memimpin kaum 
muslimin. 

>La\j •LtVj : Suka karena pendapatnya yang 
baik, namun takut untuk memperlihatkan 
rasa tidak suka yang ia pendam, atau 
maknanya; orang-orang menyukai apa 
yang aku pegang (khilafah), namun mereka 
takut kepadaku (untuk memintanya), atau 
yang dimaksud; orang-orang menginginkan 
khilafah, juga ada yang takut kepadanya, 
karena orang yang diangkat menjadi khalifah 
dan ia menginginkannya, aku khawatir ia 
tidak dibantu Allah dalam mengemban 
khilafah, sementara jika orang yang takut 
pada khilafah diangkat menjadi khalifah, aku 
khawatir ia tidak menunaikan tugas khilafah 
dengan baik. lyadh menjelaskan, keduanya 
adalah sifat untuk umar. Maksudnya, Umar 
menginginkan pahala yang ada di sisi Allah, 
dan takut siksa-Nya, untuk itu Umar tidak 
mengandalkan pujian mereka, karena hal 
itu menghalangiku untuk menunjuk seorang 
pengganti untuk memimpin kalian. 

tfU? : Kafaf adalah sesuatu yang tidak lebih dan 
sekedar yang diperlukan saja. Kata ini nashab 
sebagai hal. Pendapat lain menyatakan, 
maksudnya terjaga dari keburukan khilafah. 
Yang lain menyatakan, maknanya khilafah 
tidak menyakitiku dan aku pun tidak menyakiti 


753 



khilafah, maksudnya khilafah menahan diri 
dariku dan akupun menahan diri darinya. 

J Si : Kebaikannya. 

3&Slj : Keburukannya. 

t&y IjilS-i Si : Sehingga aku tidak menunjuk 

seseorang secara spesifik sebagai khalifah 
sehingga aku memikul beban khilafah baik 
saat masih hidup maupun setelah mati. 


orang hebat saja yang bisa selamat dari 
tanggungjawab. Untuk itu, jangan kau 
memintanya karena keinginan diri, karena 
jika kau memintanya, kau akan dibiarkan 
memikul sendiri kepemimpinan itu, dan 
Allah tidak akan membantumu. Saat itu, kau 
tidak punya kecakapan untuk memimpin, 
dan orang seperti ini tentu tidak patut 
menjadi pemimpin. 


LARANGAN MEMINTA JABATAN 


HADITS KE-1197 


11 .ufr i£o 

S&j i&S \g& \ 51 &?£ Xj\ 2 j\ jb 

^4 plz # i&sji 513 

** * * 

AJJl i)j* uL ^ At* 

(|— <1>I 'i 


Abdurrahman bin Samurah m berkata, 
"Nabi % bersabda: 'Wahai Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. 
Sebab, jika kamu diberi (jabatan) karena 
meminta, kamu akan ditelantarkan. Dan jika 
kamu diberi dengan tidak meminta, kamu 
akan ditolong.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nazaf 
(83), Bab: Firman Allah Ta'ala: " Allah tidak 
menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 
bersumpah)" (1)) 


Penjelasan 

Jill Si : Jangan meminta kekuasaan. 

cJKj jfSli \&£\ 0! : Maksudnya 
kepemimpinan itu berat, hanya segelintir 


HADITS KE-1198 
W' -i t 


• ^| 'll** t *" *" * • | ^ 9 > s | { 4 «•» 

<S*J* <4' 

pS’ 4JJI ^9 'giil (Jt cJL»l 

Zjptl 0 * 0 %-j Jfj 

4&1 4&1 [ j£- 

rf G :JUl * jb iJ&b UlsG fLj 
diixJ (jjJlj :cJi <J\S 'juji 4Jd\ Ju£ G jl 
c/yit Uj G# Jp JG&I U Jstu 

cJtf- )j\^d jG*Ji jLUL ll$j| 

GU* jp S jl jj :jul C^dJ<ul5, 

G jl Ul G Col c-Jol c#5 jl 


> • > * ""Si S» -i, T, »- - • - • - 

Oi ^ Ji 

\l\j j jll : jl3 clSU, 

.5 . •>- 2 ,-r ^ -r.s >-• * 

£y& *Jl3 1 JJa L* ^(Jw OmVJLP 

c* > , • f ! 1 *r.^ • , • . *r.c s 2 • f: 

(>»• j*4^' ^ : J 13 : fj- 13 

aj ol^* vl»SG cJIaj 

U1 €\ jlii jil fG l^ljj p jJI 

^ u siv ? 4 fj® 


754 



Hadits dari Abu Musa dan Mu'adz bin 3abal, 
Abu Musa berkata, "Aku menghadap 
Nabi bersama dua orang As/ari, satu 
orang di sebelah kananku dan satu orang 
lagi di sebelah kiriku, ketika Rasulullah jg 
sedang bersiwak. Keduanya sama-sama 
meminta pekerjaan (jabatan). Kemudian 
Nabi berkata, 'Wahai Abu Musa atau wahai 
Abdullah bin Qais/ 

Saya menjawab, 'Demi Zat yang mengutusmu 
dengan kebenaran, kedua tamu itu tidak 
mengungkapkan isi hati mereka, dan aku 
tidak merasa bahwa keduanya minta 
pekerjaan (jabatan)/ 

Aku melihat siwak di bawah bibir beliau 
berhenti. Kemudian Nabi bersabda: 

'Aku tidak akan pernah memberikan 
pekerjaan kita kepada orang yang 
memintanya (menginginkannya). Wahai Abu 
Musa atau wahai Abdullah bin Qais, pergilah 
kamu ke Yamanl' 

Kemudian Mu'adz bin Jabal menyusulnya. 
Ketika Mu'adz bin Dabal menemuinya, Abu 
Musa menghamparkan bantal dan berkata, 
'Turunlahl' Ternyata di sisinya ada seorang 
laki-laki yang terikat. Muadz bertanya, 
'Kenapa orang ini?* Abu Musa menjawab, 
'Dahulu ia seorang Yahudi, lantas masuk Islam 
dan kembali lagi memeluk agama Yahudi.' 

Abu Musa berkata, 'Duduklahl' 

Mu'adz menjawab, 'Aku tidak akan duduk 
hingga ia dibunuh untuk menunaikan 
ketetapan Allah dan Rasul-Nya.' (la 
mengulangnya tiga kali). 

Abu Musa pun memerintahkan untuk 
membunuh Yahudi tersebut. Keduanya 
kemudian berbincang-bincang masalah 
shalat malam. Satunya mengatakan, 
'Adapun aku shalat malam namun juga tidur, 
dan kuharap dari tidurku (mendapat pahala) 
sebagaimana aku berharap memperoleh 
pahala bersama di kaumku/" 


(HR. Bukhari, Kitab: " Meminta Tobat Orang- 
Orang Murtacf' (88), Bab: Hukum laki-laki dan 
wanita yang murtad (2)) 

Penjelasan 

iLiiS : Mengisut atau naik. 

: Terikat. 

j eUu : Putusan Allah dan Rasul-Nya; 
siapa meninggalkan agamanya, ia wajib 
dibunuh. 

Uiiif jlSS : Mu’adz maksudnya. 

frfo : Untuk melegakan jiwa dengan 
tidur agar lebih giat saat bangun. 

tj : Yaitu qiyamullail-ku. 


KEUTAMAAN PEMIMPIN YANG ADIL 


HADITS KE-1199 

i. , tff > • A, » < *• - , 

Aii \ Jj-j O ' « Oi -up- doo** W 


jjiws J&J $ Jf <£ jji 

‘(4-^- Jj— <*■« J*> Jp ‘f*** 

■> • - ? * • * „ •> „ 2, .»*** 

(4JLC- JjiLwyt OP S jj ij * (* ^ 

Sii 

^ JjUaJl iy>\ £ yjL W (jfjliyJl 

(*L»N 


Abdullah bin Umar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap 
kalian adalah pemimpin dan akan diminta 
perta nggungjawaban atas yang dipimpinnya. 
Amir (kepala negara) adalah pemimpin 
manusia secara umum, akan dimintai 


755 



pertanggungjawaban atas mereka. Seorang 
suami dalam keluarganya adalah pemimpin 
dan akan diminta pertanggungjawaban 
atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin 
di dalam rumah tangga suaminya dan 
terhadap anak-anaknya dan dia akan 
diminta pertanggungjawaban atas mereka. 
Seorang hamba sahaya adalah pemimpin 
dalam urusan harta tuannya, dia akan diminta 
pertanggungjawaban atasnya. 

Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah 
pemimipin dan setiap kalian akan diminta 
pertanggungjawaban atas siapa yang 
dipimpinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budakf' 
(49), Bab: Larangan memperpanjang 

perbudakan (17)) 

Penjelasan 

: Imam An-Nawawi menuturkan, 
ulama menjelaskan, ^ IjJl adalah orang yang 
menjaga, terpercaya, dan selalu membenahi 
tugas yang ia jalankan dan apa atau siapa saja 
yang berada di bawah pengawasannya. Ini 
menunjukkan, siapapun yang membawahi 
siapa saja dituntut untuk berlaku adil 
padanya, menjalankan segala kepentingan 
agama, dunia, atau apapun yang berkenaan 
dengannya, karena dia akan ditanya tentang 
siapa saja yang ia pimpin. Jika ia menunaikan 
kewajiban terhadap orang-orang yang ia 
pimpin, ia mendapat bagian banyak dan 
pahala besar. Namun jika kewajiban tidak ia 
tunaikan, setiap orang yang ia pimpin akan 
menuntut hak kepadanya. 

si? Jp : Istri dan lainnya, mengurus mereka 
dengan benar terkait nafkah dan pergaulan 
yang baik. 

Jc. : Selain yang sudah disebut 
sebelumnya, seperti pelayan dan tamu dengan 
mengatur segala urusan mereka secara baik 
dan mengurus segala kepentingan mereka. 


H ADITS KE-1200 


D' ‘£***2M 0^ J - Oi lH*" 4 

ck ^ kkj (yi ^ 

*>• - , a ‘ - ?. 

Omi ^ j : Jjjjua a) JU5 cA*3 OU 

tj ju/j aJlc- 4jjl Jyj y 

4S1I -Uf- y u jjL aJLP 4 S)I 

^ jJ AgTijiiifl « > l$]a£ |Jl3 


Hadits Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan dari Al- 
Hasan bahwa Abdullah binZiyad mengunjungi 
Ma'qil bin Yasar ketika sakit menjelang 
wafatnya. Ma'qil berkata kepadanya, "Saya 
akan sampaikan kepadamu sebuah hadits 
yang aku dengar dari Rasulullah aku 
mendengar Nabi ^ bersabda: 

'Seorang hamba yang Allah beri 
amanat kepemimpinan, namun ia tidak 
menindaklanjutinya dengan baik, ia tidak 
akan mendapatkan aroma surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Siapa yang menangani urusan rakyat, 
lantas tidak melaksanakan dengan baik (8)) 

Penjelasan 

iil Jlfrjd I : Meminta Allah untuk menjaganya. 

fJS : Lalu ia tidak menjaga dan 
mengurusnya. 

*4-' : Jika ia menganggap halal 

perbuatan tersebut, atau tidak mendapatkan 
aroma surga bersama orang-orang golongan 
pertama yang beruntung. 


756 



HARAM MENCAMBIL HARTA 
RAMPASAN YANG BELUM DIBAGI 

HADITS KE-1201 


fl* tilt #)l (&j -V* 

jg f^^-1 Sftjif S :JV5 

Jo* 4j3j jp JU5 $ III ASJj jp tiiOjl 

r t -l.ifr • . » i. 4 „ 

3 : ‘(,5*? ^ Jj^o ^ aJ 

# JS« A£5j Jpj HSlsSjf JJ «\ 42 p jfi tiUll 
: jjltd c^f 4AJI jj-lj G :jji5 rffcj 
: Jii? nlgli jpj ‘ Ssfijl Jj l£& «iU 

Jj VlliOU ittifa : j/ll 4AJI jjlj G 
&5 G j# fctf, *G3j jpjlid^l 
J^Jbl JJ OU iliifS : j/U 4il 

(JjliJI i_jU \M >_jb5" ol ^SjUkJl <>-^i-t) 


.» • ^4 f 4 • 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi gg berdiri 
di hadapan kami lalu beliau mengingatkan 
tentang perkara ghulOI (mengambil harta 
rampasan perang sebelum dibagikan) dan 
beliau memperingatkan besarnya dosa 
dan akibat dari perbuatan tersebut. Beliau 
bersabda: 

'Sungguh, akan kutemui salah seorang dari 
kalian pada hari Kiamat, di tengkuknya 
ada seekor kambing yang mengembik, di 
tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik. 
la berkata: Wahai Rasulullah, tolonglah aku. 
Lalu aku jawab: Aku tidak bisa menolongmu 
sedikit pun. Aku sudah menyampaikan 
kepadamu (ketika di dunia)/ 

Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada seekor unta yang melenguh, 
sambil ia berkata: Wahai Rasulullah, 


tolonglah aku. Lalu aku menjawab: Aku tidak 
bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah 
menyampaikan kepadamu (ketika di dunia)/ 

Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada sebongkah emas dan 
perak lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku. Lalu aku menjawab: Aku tidak 
bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah 
menyampaikan kepadamu (ketika di dunia)/ 

Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada lembaran kain sembari 
berkata: Wahai Rasulullah, tolonglah aku. 
Lalu aku jawab: Aku tidak bisa menolongmu 
sedikit pun. Aku sudah menyampaikan 
kepadamu (ketika di dunia)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf’ (56), Bab: 
Pengkhianatan (189)) 

Penjelasan 

: Makna asli ghulul adalah berkhianat 
secara mutlak, kemudian secara khusus 
digunakan untuk pengkhianatan harta 
rampasan perang. Nafthawaih menjelaskan, 
disebut ghulul karena tangan-tangan 
terbelenggu karenanya. Ghalla gululan atau 
aghalla ighlalan. 

Oftijf H : Dari kata Ufa, artinya 
menemukan, maksudnya jangan sampai aku 
mendapati seseorang di antara kalian dengan 
sifat seperti ini. Maknanya; janganlah kalian 
melakukan suatu perbuatan dimana aku 
mendapati seseorang di antara kalian dengan 
sifat seperti itu karena perbuatan tersebut. 

i\Si : Suara embikan kambing. 

: Suara ringikan kuda kala minta makan. 

lili JJl JjlU* Si : Aku tidak memiliki pelindung 
kepala. 

e&fcf Aj : Aku telah menyampaikan hukum 
Allah kepadamu, maka tidak ada lagi alasan 
bagimu. Ini puncak peringatan, karena beliau 
adalah pemilik syafaat bagi para pendosa. 


757 



: Suara ringikan unta. 

iL.ti k0j jtj : Emas atau perak berada di 
lehemya. 

j : Jamak riq'ah, maksudnya pakaian. 

: Berbunyi dan bergerak-gerak ketika 
diterpa angin. Maknanya; apapun yang dicuri 
oleh pencuri harta rampasan perang, p adahari 
kiamat, ia datang dengan membawa barang 
tersebut agar aibnya disebar di hadapan para 
makhluk, baik barang curian tersebut berupa 
hewan, pakaian, emas, ataupun perak. Inilah 
penafsiran dan penjelasan firman Allah 
ass, “Barangsiapa yang berkhianat dalam 
urusan rampasan perang itu, maka pada hari 
kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu."{ Ali ‘Imrlln: 161) 


PEGAWAI HARAM MENERIMA 
HADIAH 1 


HAD ITS KE-1202 

i , 5? S* , 5/ ? I 9 „ 

o^ipo iui 

1 jJb all! \j : JUl <Allfr £^3 £0. 

4 61*3 Slif jul 4 jail llij 

*11 f ll yj s jtf 6J ja^? ojfiZS 

J 1 2 ll <’'**' 2^ . ^ " J«i» 1 ^ #» 

40 >L«u2jl hXAJ ^Ul < L^ 


jvj ui <16 CK : jll «iiil ji 16 *li jp J5§ 
^ life jjig &U jfdi 


T M- 


1 Pegawai haram menerima hadiah. Itu sama saja dengan 
ghulul. Sebab, ia berkhianat dan menyalahgunakan 
j aba tan dan amanat yang diembankan kepadanya. 
Karenanya, disebutkan dalam hadits bahwa hukuman 
baginya pada hari kiamat ialah, ia akan dibebani hadiah 
yang diberikan kepada sewaktu di dunia. 


> o' i 

piA A*j| Cm 3 j 0*3 >3 1 JJJkl lojbj 

aJu£ il&ii jig aj ^oi-i 

CulS" q\j ti\Lj a) Aj sli- \jM jlf jl <<U0£- Jp 

I 43 ali 03^ tjlji- IjJ £\>. aJJb 

* !?' • C- j"*S 

.CoUb OjL3 i yuJ 

♦T - gi , s - i l( si .•»? -r.gs 

AaJl fr AOll *ll JUi 

A » /a tl 9jA£* jl >*■> vji aJo aJLm<^ 

coi^ cS' r At* :j ^>^>1) 

(jJ u ^ clg All ^0 ^Jl i'iu j 


Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg pernah mengangkat amil zakat. 
Selesai bekerja, amil tadi mendatangi Nabi 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini untuk 
kalian dan ini dihadiahkan untukku." 

Lantas Nabi bersabda, "Coba kalau kamu 
duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu 
kemudian kamu cermati, apakah kamu akan 
memperoleh hadiah itu ataukah tidak?" 

Kemudian Rasulullah berdiri di sore itu 
setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji 
Allah dengan puji-pujian yang patut bagi-Nya, 
kemudian beliau mulai berbicara, "Amma 
ba'du. Ada apa gerangan dengan amil zakat 
yang kami pekerjakan. la mendatangi kami 
dan mengatakan, "Ini (hasil) dari pekerjaan 
kalian dan ini hadiah untukku. Coba ia duduk- 
duduk saja di rumah ayah atau ibunya lantas 
ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah itu 
atauka h tida k? Demi Zat ya ng jiwa Muhammad 
ada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang di 
antara kalian mengambil harta tanpa haknya, 
melainkan pada hari Kiamat nanti harta itu ia 
pikul di atas tengkuknya; jika itu unta, ia akan 
memikulnya dan mengeluarkan suara unta; 
dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan 


758 



melenguh; dan jika harta yang ia ambil berupa 
kambing, maka kambing itu akan mengembik. 
Sungguh telah kusampaikan." 

Abu Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah 
mengangkat tangannya hingga kami 
melihat warna putih ketiaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nazat" 
(83), Bab: Bagaimana sumpah Nabi ^ (3)) 

Penjelasan 

SUt Jliili : Ia adalah Abdullah bin Lutbiyyah. 

S : Tidak mengkhianati. 

\ £• : Dari sedekah. 

1% 51 : Suara unta. 
jl>.$:Suarasapi. 

: Suara kambing yang keras, dari kata 
yu'ar, mengikuti pola kata ghurab. 

&£■ : Warna putih yang bercampur warna 
seperti wama tanah, seperti itu juga warna 
bagian dalam ketika, untuk itu disebut ‘afrah. 
Maknanya; Nabi mengangkat kedua tangan 
beliau tinggi-tinggi, hingga wama putih kedua 
ketika beliau terlihat, lalu kami melihatnya. 
Hadits ini menunjukkan, hadiah yang diterima 
para pejabat haram hukumnya dan termasuk 
pengkhianatan, karena ia mengkhianad 
kekuasaan dan amanat yang ia pegang. 
Sebagai hukumannya, ia akan membawa 
barang yang diberikan kepadanya pada hari 
kiamat, seperti hukuman orang yang mencuri 
atau mengkhianati harta rampasan perang. 


j s ti , s • • i, 

CS^I Oi OX? & **'•**■ & 

i— »U \\ : A— jJ) To : j 

\y^\j <dll \yA>\ 


Hadits Ibnu Abbas m tentang firman Allah: 
Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya 
serta kepada pemimpin kalian. Ibnu Abbas 
berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan 
Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi 
M mengutusnya dalam sebuah sariyah 
(peperangan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: An- 
Nisa' (4), Bab: Firman-Nya: "Taatlah kalian 
kepada Allah dan taatlah kalian kepada 
Rasul dan ulil amri dari kalian" (11)) 

Penjelasan - 

: Yaitu taatilah Allah, dan di dalam 
Al-Qur’an disebutkan, " Dan taatilah Rasul,” 
terkait Al-Qur’an yang ia jelaskan kepada 
kalian, juga yang disebutkan dalam nash 
sunnah. Fi’il kembali diulang pada firman, 
u Dan taatilah Rasul,” mengisyaratkan 
bahwa Rasul harus ditaati secara tersendiri, 
selanjutnya fi’il ini tidak diulang pada 
firman, " Ulil amri,” untuk memberitahukan 
bahwa mereka tidak ditaati secara tersendiri. 
Mereka hanya wajib ditaati ketika mereka 
selaras dengan kebenaran seperti yang 
diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. 


WAJIB TAAT KEPADA PEMIMPIN 
DALAM HAL SELAIN MAKSIAT 

HADITS KE-1203 

\yub\j 4JJ\ 

£ cJji :jl3 jfi\ JjSj 


HADITS KE-1204 

Atil (jjfj ijij* Coos- 

JJl Jf\£\ £ :JVS *2* &\ & 0i\ 

• + + <4. 1 • 1 + * » ^ * 4 ,i ^ 1 1^1 

c4JL3\ ^aP JLO (JwxCr 4Jjl 


759 



\J a£ - Juii ^ yS\ £U»1 

<hl Jji <_»L \ i_jUS” VT ^UxJl <k»-^l) 

( ffa* * jJj dy^ !j*t^ 


Abu Hurairah s®> meriwayatkan bahwa 
Rasulullah £g bersabda: "Barang siapa yang 
menaatiku, ia telah menaati Allah. Barang 
siapa membangkang kepadaku, ia telah 
membangkang kepada Allah. Barang siapa 
menaati amirku, ia telah menaatiku. Dan 
barang siapa membangkang kepada amirku, 
ia telah membangkang kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukurrf' (93), 
Bab: Firman Allah Ta'ata: "Taatlah kalian 
kepada Allah dan taatlah kalian kepada 
Rasul dan ulil amri dari kalian " (1)) 

Penjelasan 

sii JiS ji : Ini diambil dari firman 
Allah e & , “Barangsiapa yang mentaati 
Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati 
Allah." (An-Nisi': 80) Yaitu, karena aku 
tidak memerintahkan selain yang Allah 
perintahkan, maka siapa melakukan apa 
yang aku perintahkan, sejatinya ia taat pada 
apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk 
aku perintahkan. 

jil <sjJ\ jlj : Nabi ^ juga 
menyampaikan sabda yang sama terkait 
kemaksiatan, karena Allah memerintahkan 
untuk taat pada Rasul-Nya, dan beliau 
memerintahkan untuk taat kepada amir, 
sehingga ketaatan ini saling beriringan. 

Al-Khatthabi menuturkan alasan perhatian 
Nabi terhadap para pemimpin hingga 
menyandingkan ketaatan kepada pemimpin 
dengan ketaatan kepada beliau; sebelumnya, 
kaum Quraisy dan orang-orang Arab di 
sekitar mereka tidak mengenal apa itu 


kepemimpinan dan mereka hanya mematuhi 
para pemimpin kabilah saja, selanjutnya 
ketika Islam datang dan Nabi menunjuk 
sejumlah pemimpin untuk mengurus mereka, 
mereka mengingkari hal itu, dan sebagian di 
antara mereka enggan untuk taat. Nabi jg 
selanjutnya memberitahukan kepada mereka 
bahwa ketaatan kepada pemimpin sama 
seperti taat kepada beliau, mendurhakai 
pemimpin sama saja mendurhakai beliau, 
sebagai dorongan bagi mereka untuk taat 
kepada pemimpin-pemimpin mereka agar 
persatuan mereka tidak terpecah belah. 


HAD ITS KE-1205 




&\&\j £1S\ :jvl &\ 

\* \ * M " * *" M I- ^ ''ll''** I • ^ I* 

Old 44 * jaJ v® 

Slj uj y*\ 

AC-UaJlj i :^(So-S/\ VP 

( wm jJ L» 


Abdullah bin Umar ® meriwayatkan dari 
Nabi Ig, beliau bersabda: "Mendengar dan 
taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik 
dalam hal-hai yang ia suka maupun yang 
tidak ia suka, selama tidak diperintahkan 
melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia 
diperintahkan melakukan maksiat maka tidak 
ada kewajiban mendengar dan taat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Patuh dan taat kepada pemimpin selagi 
bukan dalam kemaksiatan (4)) 

- Penjelasan 

icl£JV> : Mendengar dan patuh wajib 
untuk imam atau wakilnya. 


760 



p U : Yaitu selama seorang muslim tidak 
diperintahkan pemimpinnya. 

S 3 % : Yaitu dalam kondisi tersebut, 
ia tidak wajib mendengar dan patuh, karena 
ketaatan hanya wajib dalam kebajikan, 
sementarakemungkaranadalahkemaksiatan, 
bahkan haram hukumnya bagi yang mampu 
untuk menolak. 


HADITS KE-1206 


(iju :J\S «U£> 4JJ\ -\f«1 

^ jLj ^ ^ 

ojxJaj 

1 1 ** *T i -Vfi 


Jl fjuj jJ jg t :jvlj 

d ; j\i j; ; gj\j c^k; 

jyueJ j&5 ijis ji&fa C&- 

lf*hau JJaL fill Ijli Uii Ijaijll 

Al j|SM 1% S dj JV5 <0 £ jl 

U£l di-jJli «j^ji 5 * 5131 fLj 
^iu oj ^ .j\3i oo> ijoud 

i£> u Ujiio jS :Juj «fLj 

ojjdi 4 i&uLi di .iSi 

itlkdlj ^4 ...H <_j\a l <_jUS" VT :j 

^r>W^ 


Ali m berkata, "Nabi jg mengutus sebuah 
ekspedisi 2 dan mengangkat seorang 
shahabat dari Anshar sebagai pemimpin 
mereka, dan beliau memerintahkan mereka 
untuk menaatinya. Sahabat dari Anshar 
tersebut marah dan mengatakan, 'Bukankah 

2 Perang yang tidak diplmpin dan tidak diikuti oleh Nabi jg. 
Pasukannya berjumlah sekitar 300 atau 400 orang. 


Rasulullah jgg telah memerintahkan kalian 
untuk menaatiku?' Mereka menjawab, 'Ya.' 

Sahabat dari Anshar itu meneruskan, 'Karena 
itu, aku ingin kalian mengumpulkan kayu 
bakar dan menyalakan api. Kemudian 
masuklah kalian ke api itu.' 

Mereka pun mengumpulkan kayu bakar 
dan menyalakan api. Tatkala mereka 
hendak memasukinya, satu sama lain saling 
berpandangan. Sebagian mengatakan, 
'Bukankah kita mengikuti Nabi $£ untuk 
menjauhkan diri dari api, kenapa (sekarang) 
kita hendak memasukinya?' 

Tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, 
tiba-tiba api padam dan kemarahannya 
reda. Akhirnya kejadian ini disampaikan 
kepada Nabi lalu beliau mengatakan, 
'Seandainya mereka memasukinya, niscaya 
mereka tidak akan keluar dari api tersebut 
selama-lamanya. Ketaatan hanya pada 
perkara yang makruf.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum” (93), 
Bab: Patuh dan taat kepada pemimpin selagi 
bukan dalam kemaksiatan (4)) 

penjelasan - - 

hjC . : Sekelompok pasukan berjumlah sekitar 
300 atau 400 personil. 

lajii-S jl : Andai mereka masuk ke dalam 
kobaran api yang mereka nyalakan dengan 
keyakinan demi ketaatan terhadap pemimpin, 
tentu api tidak membahayakan mereka. 

tjbl U : Tentu mereka mati di dalamnya 

dan tidak akan keluar dari sana seumur dunia. 


HADITS KE-1207 


l yp o*4Uaj\ (jJ SiUfr -\f*Y 

jAj #3 'Cs> Jp llU-S : Jll tigil ZJ,\ 

«&)l :llli 


761 



• J w 4ill £y* AJjl&v* t4j 4Jjl 

jul «£JCS &\ y* $\ \fos 
4 &&\j gls\ £ &# 6? <£& Ua c± 
<UJlc> Yy\j U U iyJLcJ IIaJ^oj i-k ■*■'«* 

££ £&, IjJJ offy Jlif^ft’l S ifj 

jlA ^ 4JJ| J^a A^aJCLft 

*03 1 (3*^ <Jji *— Aj ^ : (jtJt]l u)b^ M j(3 

\jy.\ ^ Jluj j*-^-' ^j ci fr 


Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari 
Dunadah bin Umayyah mengatakan, "Kami 
mengunjungi Ubadah bin Shamit ketika 
ia sedang sakit. Kami katakan, 'Semoga 
Allah menyembuhkan sakitmu, ceritakan 
kepada kami sebuah hadits, yang kiranya 
Allah memberimu manfaat karenanya, yang 
engkau dengar dari Nabi 3£f!' 

la menjawab, 'Nabi ^ memanggil kami 
sehingga kami berbaiat kepada beliau.' 
Ubadah melanjutkan, 'Di antara janji yang 
beliau ambil dari kami adalah, agar kami 
berbaiat kepada beliau untuk senantiasa 
mendengar dan taat pada saat rajin maupun 
malas, dan pada saat sulit maupun mudah, 
lebih mementingkan urusan bersama, serta 
agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya 
kecuali jika kalian melihat kekufuran yang 
nyata, yang kalian memiliki bukti yang jelas 
dari Allah' 1 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: Sabda 
Nabi $jj: "Sepeninggalku kalian akan melihat 
perkara-perkara yang kalian mengingkarinya 
(2)) 


-Penjelasan 

Glc. I±-' Ci : Terkait apa yang beliau syaratkan 
kepada kami. 

3 Berupa nash Al-Qur'an atau hadits sahih yang tidak 
mengandung ta'wil. 


tfkiii £ : Kedua kata ini mashdar mimi, 
maksudnya saat kami giat, padahal saat itu 
kami tidak mampu melakukan apa yang 
diperintahkan kepada kami. 

Ulc. : Para pemimpin mendahulukan 
diri mereka sendiri dalam segala bagian dan 
memonopoli semua itu. 

lie,* S o'j : Kami tidak merebut 

kekuasaan dari siapa yang patut 
memegangnya, seperti para imam adil 
dan amir-amir adil. Maksud yang patut 
di sini adalah siapa saja yang memegang 
kepemimpinan. 

tiljj 1^14= : Jelas dan tegas. 

**» & iyi : Nash Al-Qur'an atau 

hadits shahih yang tidak bisa ditakwilkan. 
Untuk itu, tidak boleh membelot terhadap 
seorang imam adil, selama tindakannya bisa 
ditakwilkan. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
makna hadits; janganlah kalian merebut 
kekuasaan dari pada pemimpin dan jangan 
mengusik mereka, kecuali jika kalian melihat 
kemungkaran nyata dari mereka yang kalian 
ketahui dari kaidah-kaidah Islam. Jika kalian 
melihat kemungkaran seperti ini, maka 
ingkarilah kemungkaran mereka itu. Urusan 
membelot dan memerangi para pemimpin, 
haram hukumnya berdasarkan ijma’ kaum 
muslimin, meski mereka fasik dan zalim. 


PERiNTAH UNTUK MENAATI BAI’AT 
IMAM YANG PERTAMA 

HADITS K.E-1208 

&\ & ^ 'J\ -\?‘A 

Js ci£ :j\i «fLj 

ju Sf Ailj aJlL>- JJlifc UJT 

:j\S ui :ip\i iuii- ojfc-j 


762 



f&u &\ b \ 9 g* 

(jjSl f jC- jSi U i_jIj o* (jkS” V :j <u»-^».l) 


Abu Hurairah s®> meriwayatkan dari Nabi £g, 
beliau bersabda: 

"Bani Israil selalu didampingi oleh para Nabi. 
Setiap kali seorang Nabi meninggal, maka 
diutuslah Nabi setelahnya. Dan sungguh, 
tidak ada Nabi setelahku. Yang ada adalah 
para khalifah yang banyak jumlahnya." 

Para shahabat bertanya, "Apa yang baginda 
perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, 
"Penuhilah baiat khalifah yang pertama (lebih 
dahulu diangkat), berikanlah hak mereka. 
Karena Allah akan bertanya kepada mereka 
tentang pemerintahan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab V (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 

Penjelasan 

: Para nabi mengatur segala 
urusan mereka, seperti yang dilakukan para 
pemimpin terhadap rakyatnya. 

iili- : Menggantikan posisinya. 

ViJiVs Ui : Ketika muncul banyak khalifah 
sepeninggalmu, lalu terjadi pertikaian dan 
perselisihan di antara mereka, apa yang kau 
perintahkan kepada kami? 

\y : Fi’il amar dari kata wafa\ 

JjStS : Fa'untuk urutan, pengulangan, 

dan terus-menerus. Ini tidak terjadi di 
satu masa, tapi hukum .ini berlaku di 
setiap perubahan setiap zaman dan baiat. 
Disebutkan dalam Fathul Bdry, ketika 
seorang khalifah dibaiat setelah khalifah, 
maka baiat khalifah pertama sah dan wajib 
dipenuhi, sementara baiat untuk khalifah 
kedua tidak sah. 


: Hak mendengar dan patuh, 
karena di balik kepatuhan ini mengandung 
makna menjunjung tinggi kalimat agama, 
mencegah berbagai fitnah dan keburukan. 

lie. ai : Allah akan mengambil 
hak kalian dari mereka. 


HADITS KE-1209 


4jjl ^i)l ( j£- I^Uwt ^i\ 

Jil 3 Ul Jjl G :ip\5 

ij 5j»Jl oU^le. <_>Ij t# cjIsS* "ll 

(f^» 


Ibnu Mas'ud as meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Sungguh akan terjadi sifat- 
sifat egoisme dan hal-hal yang kalian ingkari." 
Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa 
yang baginda perintahkan kepada kami (bila 
zaman itu kami alami)?" Beliau menjawab, 
"Kalian tunaikan hak-hak (orang lain) yang 
menjadi kewajiban kalian dan kalian minta 
hak kalian kepada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak yang 
Terpujf (61), Bab: Tanda-tanda kenabian 
dalam Islam (25)) 

Penjelasan--- 

Oj&l : Akan ada sepeninggalku nanti. 

: Al-Azhari menjelaskan, artinya sikap 
mementingkan diri sendiri, artinya kalian 
tidak diprioritaskan dalam urusan-urusan 
dunia, sementara selain kalian yang lebih 
dipentingkan dalam pembagian jatah 
rampasan perang. 


763 



j^i (3 : Akan ada urusan-urusan lain di antara 
urusan agama. 

Hi : Apa yang kau perintahkan untuk 
kami lakukan jika hal itu terjadi? 

ji-' OjijS : Membayarkan harta yang 
wajib kalian zakati, dan menyerahkan nyawa 
untuk beijihad. 

‘f£=b iii 6 JSL 53 : Kalian meminta kepada 
Allah untuk menunaikan hak kalian dari 
rampasan perang dan semacamnya, jangan 
kalian perangi pemimpin-pemimpin kalian 
demi meminta hak kalian, tapi tunaikan hak 
mereka; mendengar, taat, dan hak-hak agama, 
dan serahkan urusan mereka kepada Allah. 


(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak yang 
Terpuji Orang-Orang Anshat " (63), Bab: 
Sabda Nabi kepada orang-orang 
Anshan "Bersabarlah kalian sampai kalian 
menemuiku di telaga Haudz" (8)) 

Penjelasan 

Apakah engkau tidakmenjadikanku 
pekerja untuk mengurus zakat, atau 
memimpin suatu negeri. 

\'J\ : Maksudnya pemimpin 

yang mementingkan diri mereka sendiri 
dalam urusan-urusan dunia, dan lebih 
mengutamakan orang lain dari pada kalian. 


SABAR MENGHADAPI KEZALIMAN 
PENGUASA 


HADITS KE- 1210 


- ^1 •» «. S f • '. * • > • - 

Cyi O' & <£***' -wv 

Si 4JJ1 G : jl5 

^ :jvl uSl clusii 

o^ji' jp 

jjjJI Jji <_jU A ar :j *>,>1) 

(u^jA-l Jp jLaJ^U jjLy 4^1®. 4jill 


Usaid bin Hudhair meriwayatkan bahwa ada 
orang dari kaum Anshar berkata, "Wahai 
Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda 
memberiku jabatan sebagaimana baginda 
memberi jabatan kepada si fulan?" 

Beliau menjawab, "Sepeninggalku nanti, akan 
kalian jumpai sikap-sikap utsrah (individualis, 
egois, orang yang mementingkan dirinya 
sendiri). Maka bersabarlah kalian hingga 
kalian berjumpa denganku di telaga al- 
haudh (telaga)." 


PERINTAH UNTUK TETAP BERSAMA 
JAMAAH KAUM MUSLIMIN KETIKA 
MUNCUL BANYAK FITNAH 


HADITS KE-1211 


S’ o 

" 0 I 9 " . 9 J >9 „ 

3' O'-?' «V -K\\ 

w 5 w *» '5* * *" 

o? j# o^ii 0 # ^ er ^ 

fLj a 3 a &1 4A11 jjij 

if jIm ^ sfd , jii ^ 

if life Sju J 43 ijAiU 4jdl 

if jlM oUi iJu jij :dii ^ Jfiji 

j»Jd :J15 Uj :cJ0 tjoJU : j\S 

4^ jW Ojifc 

jj : JVl JA if jil tiUi Jjo 

£} y& ii ^ ;ugf 

« 1 ^jL- if :jlil UJ ,LjL> 4A11 G 


764 



jj Uj :cil &Ljl 

asii oij^il &C* fjjj : jtl ajS 

JjAC-b :Jb fUJ *i/j AS'lfr |4J jU Jl9 

§3* fci Jk*3 o' _P j JJ4^' 

<2JJi J& cJlj oJ3l (ilSjjo 

ij »_^JI olvAe- i_jU To :»_jU 1I (jbS" "u ij a»^>.1) 

(f*-V» 


Diriwayatkan Hudzaifah bin Yaman dari 
Abu Idris Al-Khaulani bahwa ia mendengar 
Hudzaifah bin Yaman m berkata, "Orang- 
orang bertanya kepada Rasulullah ^tentang 
kebaikan. Namun, saya justru bertanya 
kepada beliau tentang keburukan, karena 
saya khawatir akan menimpaku. Saya 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami dahulu 
berada dalam kejahilan dan kejahatan, lalu 
Allah Ta'ala menurunkan kebaikan (agama) 
ini kepada kami. Apakah setelah ini akan 
ada lagi keburukan?' 

Beliau menjawab, 'Ya.' 

Saya bertanya lagi, 'Apakah setelah itu ada 
lagi kebaikan?' 

Beliau menjawab, 'Ya, akan tetapi ada 
cacatnya.' 

Saya bertanya, 'Apa cacatnya?' 

Beliau bersabda, 'Kaum yang mencari 
petunjuk selain daripada petunjukku. Kamu 
tahu mereka tapi kamu ingkari.' 

Saya bertanya, 'Apakah setelah itu akan ada 
keburukan lagi?' 

Jawab beliau, 'Ya. Yaitu orang-orang yang 
mengajak ke neraka Dahanam*. Barang 
siapa memenuhi ajakannya maka ia akan 
dilemparkan ke dalam neraka itu.' 


Saya bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, 
tunjukanlah kepada kami ciri-ciri mereka.' 

Beliau menjawab, 'Baiklah, kulit dan bahasa 
mereka sama dengan kitaV 

Aku bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa 
petunjuk Anda seandainya aku menemui hal 
yang demikian?' 

Jawab beliau, 'Tetaplah kamu bersama 
jamaah kaum muslimin dan imam (pemimpin) 
mereka.' 

Saya bertanya lagi, 'Jika tidak ada jamaah 
dan imam?' 

Beliau menjawab, 'Tinggalkan semua 
kelompok meski kamu harus menggigit akar 
kayu sampai ajal menjemput, dan kamu 
masih dalam keadaan demikian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak yang 
TerpujT (61), Bab: Tanda-tanda kenabian 
dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

^c. ’Su : Syarr adalah fitnah, lemahnya 
tali-tali Islam, menyebamya kesesatan dan 
bid’ah, sementara khair (kebaikan) adalah 
kebalikan semua itu. 

ll v iu\ &UJ : Maksudnya mengutusmu, 
memperkuat bangunan-bangunan Islam, 
meruntuhkan pondasi-pondasi kekafiran dan 
kesesatan. 

: Kotoran, tidak jemih dan tidak mumi. 

’fa <Sj£ : Kau mengenali kebaikan dari 
mereka lalu kau syukuri, dan kau juga melihat 
keburukan dari mereka lalu kau ingkari. 

pSfe. yljlf Jt : Berdasarkan akibat dari 
segala perihal mereka, yaitu mereka menyeru 
manusia menuju kesesatan dan menghalangi 
mereka dari petunjuk dengan berbagai macam 
kepalsuan. Untuk itu, seruan mereka ini sama 
seperti pintu-pintu neraka. 


4 Mereka mengajak manusia pada kesesatan dan 
menghalangi mereka melaksanakan petunjuk (Al-Huda) 
dengan berbagai macam propaganda. 


5 Mereka menyampaikan nasihat dan taushiyah sebagaimana 
yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul-Nya, tapi di 
dalam hati mereka tidak ada sedikit pun kebaikan. 


765 



: Ke neraka, maksudnya resiko 
yang akan dihadapi nantinya. 

j* (Le. : Dari golongan dan kabilah kita 
sendiri, dari kalangan Arab, atau dari para 
pemeluk agama kita. 

&LJU ijiSSSy : Berbahasa Arab. Pendapat 
lain mengartikan; mereka menuturkan 
firman Allah dan sabda Rasul-Nya kala 
menyampaikan nasehat dan hikmah, namun 
di hati mereka tidak ada sedikit pun kebaikan. 

: Pemimpin mereka. 

s^i, $ jji 3 : Meski menjauhkan diri 

dari pergaulan dilakukan dengan menggigit 
akar pohon, janganlah engkau berpaling dari 
hal itu. 

iUi Jc cjij opl i Ath-Thaibi 

menjelaskan, syarat yang disebutkan di 
akhir kalam ini dilebih-lebihkan, maksudnya 
jauhkan dirimu dari pergaulan dengan orang- 
orang tanpa adanya tujuan apapun setelah 
itu, meski kau hams menggigit akar pohon, 
lakukan itu, karena itu lebih baik bagimu. Al- 
Baidhawi menjelaskan, maknanya demikian; 
jika di bumi tidak ada khalifah, maka kau 
harus mengucilkan diri dan bersabar 
menghadapi kerasnya zaman. Menggigit 
akar pohon adalah kiasan untuk menghadapi 
kesulitan, maksudnya adalah tetap konsisten, 
sama seperti sabda Nabi 3 g§ dalam hadits lain, 
“Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham." 


Ibnu Abbas m meriwayatkan dari Nabi 
$§, beliau bersabda: "Barang siapa tidak 
menyukai sesuatu dari amir (pemimpinnya) 
hendaklah bersabar, sebab siapa saja yang 
keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal 
saja (lalu mati), ia mati seperti mati jahiliyah." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi "Sepeninggalku kalian akan melihat 
perkara-perkara yang kalian mengingkarinya 

( 30 ) 

- ■ Penjelasan ■ - — 

liii Membenci suatu urusan 

agama dari pemimpinnya. 

: Hendaklah bersabar menghadapi hal 
tersebut dan jangan meninggalkan ketaatan 
kepada sultan. 

iuU\i icif 6U : Penjelasan kondisi kematian 
orang yang melakukan hal tersebut, 
maksudnya seperti matinya orang jahiliyah 
dalam kondisi sesat dan terpecah belah 
tanpa memiliki seorang imam yang ditaati. 
Hadits ini menunjukkan, sultan tidak dicopot 
karena kefasikan, karena mencopot seorang 
sultan karena suatu kefasikan akan memicu 
fitnah, pertumpahan darah, dan perpecahan, 
sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan 
akibat pencopotan pemimpin lebih banyak 
dari pada jika ia tetap dipertahankan. 


HADITS KE-1212 


• . ^ ^ tftl | <0 * *1 * * 

i « ? « - ? ♦ - hS A 

wolwi tp 

gjill Jji 


IMAM HARUS MEMBAIAT PASUKAN 
KETIKA AKAN PERANG 


HADITS KE-1213 

12J :Jlf <4A)l 

fjj *1* &\ 4ii 


6 Seorang penguasa tidak boleh dicopot dari jabatannya 
hanya karena ia berbuat kefasikan. Karena pencopotannya 
dapat mengakibatkan timbulnya fitnah, pertumpahan 
darah, dan perpecahan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 
pencopotannya lebih besar ketimbang bila ia tetap berkuasa. 





766 



Jtj &S& dti* 

i^Jbi jydi yJ\ £& 

ijjp «_j|j ro i^SjUil «_Ai" 11 : j Aj-^i-l) 


aku mendatanginya, namun aku tidak 
mengenalinya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangari' (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah 
*8 bersabda kepada kami pada hari 
(perjanjian) Hudaibiyah, "Kalian adalah 
sebaik-baik penduduk bumi 7 ." Saat 
itu kami berjumlah seribu empat ratus orang. 
Seandainya hari ini aku dapat melihat 8 , pasti 
aku akan tunjukkan kepada kalian posisi 
pohon tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangari' (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


HAD1TS KE-1215 


# ^ “W° 

& Jp Ji iJuJ cii :j\S 

j£ <fLj Al <&! 

Opl jp j\3 


- Penjelasan 

J*ji\ Jii j£- : Ini menunjukkan, para 

sahabat yang ikut baiatur ridhwan lebih 
baik dari yang lain, dan Utsman bin Affan 
termasuk salah satunya, meski saat itu ia 
berada di Makkah, karena Nabi $§ mewakili 
baiat Utsman, sehingga ia sama dengan para 
sahabat yang ikut dalam baiatur ridhwan. 
Dalam hadits ini tidak ada hujah bagi Syi'ah 
untuk lebih mengutamakan Ali dari Utsman. 


Hadits Salamah bin Al-Akwa' see. Yazid bin 
Abu Ubaid berkata, "Aku bertanya kepada 
Salamah bin Al-Akwa', 'Untuk apa kalian 
berbaiat kepada Rasulullah % pada hari 
Hudaibiyah?' Salamah menjawab, 'Untuk 
kematian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangari' (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 

- Penjelasan 

jt : Untuk konsekuensi mati, yaitu tidak 
melarikan diri. 


HADITS KE-1214 



-Wl 

Juu |aJ <e ^fuJI 


5 v_Aj ro 11 

Al-Musayyab bin Hazn berkata, "Sungguh 
aku pernah melihat pohon (dalam Bai'atur 
Ridhwan) itu. Setelah beberapa lama 


7 Mereka adalah para shahabat Nabi yang ikut dalam 
baiat di bawah pohon [baiat ridhwan). Mereka lebih utama 
daripada shahabat lain yang tidak ikut baiat. Dan Utsman 
termasuk shahabat yang ikut dalam baiat ridhwan. 

8 Itu karena, di akhir nayat mata Jabir buta. 


HADITS KE- 1216 


• i • ^ 

<0i)l Ojj ^ 4JJl -W\ 

#1 Oi JUi 5^ *3 Jl* 


jp H :JU3 opi jp j:\SJl 

tji i_j ji-l j ijIj W ol :j <*-^1) 


767 



Abdullah bin Zaid 2 $ berkata, "Ketika 
terjadi peperangan Harrah (dan orang- 
orang membaiat Abdullah bin Hanzhalah 
untuk kematian), ada orang yang datang 
kepadanya (Abdullah bin Zaid) seraya 
berkata, 'Ibnu Hanzhalah membaiat manusia 
atas kematian/ Maka ia berkata, 'Aku tidak 
akan melakukan itu kepada seorang pun 
setelah Rasulullah ^/" 


hijrah yang kau lakukan karena Allah kala kau 
keluar meninggalkan Madinah. 

: Kau memaksakan diri menjadi orang 
badui. 


BAI’AT SETELAH FATHU MEKAH 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad* (56), Bab: Sumpah 
setia untuk tidak akan lari dalam peperangan 
(110)) 


ORANG YANG TELAH HIJRAH HARAM 
KEMBALI KE NEGERI ASALNYA 


HAD ITS KE-1217 

jp j*o ajI 

jp ytt’i $ 'i 

P & to J* 

(a :? 5.1 1 (j <_J v— >U U : l= j' 


Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' 
£®s bahwa ia pemah menemui Al-Hajaj, ia 
berkata, "Wahai Ibnul Akwa', apakah engkau 
akan kembali ke belakang dengan menjadi 
orang badui?" Ibnul Akwa' menjawab, "Tidak, 
tapi Rasulullah jjjg mengizinkanku (untuk 
tinggal) di pelosok pedesaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Bermukim di pedesaan ketika terjadi fitnah 
(14)) 


Penjelasan 

: Kembali ke belakang, ini majaz 
untuk murtad. Maksudnya, kau mundur dari 


-WA 

:J15 ^ JUifr <^l 

jaJU tj aJlC- alii ^IJI <jj jJoca (jjb oiilail 

0^*4! I Cwoia :J\J tSj^vjll jp AjuUi 3 
IjI c~Jild (i^l jp Ajubl 

jli :jul 

JU_j ^jUll wAsS* It : j (JytiiJI 4j»^*.|) 


HADITS KE- 1218 

.> > • 


Diriwayatkan Mujasyi' bin Mas'ud dan Abu 
Ma'bad dari Abu Utsman An Nahdi, Mujasyi' 
bin Mas'ud berkata, aku berangkat bersama 
Abu Ma'bad menemui Nabi sSg dengan tujuan 
agar beliau membaiatnya untuk hijrah: Beliau 
berkata, "Hijrah telah berlalu bagi pelaku- 
pelakunya." Aku memba'iatnya untuk Islam 
dan jihad. Di kemudian hari aku bertemu Abu 
Ma'bad dan aku menanyakan itu kepadanya, 
ia menjawab, " Mujasyi' benar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Laits berkata (53)) 

Penjelasan 

j& : Ke Madinah. 

i^J\ : Untuk itu, tidak ada hijrah 
setelah penaklukan Makkah. 


768 



HADITS KE-1219 


4JJi Jll : Jll £jl tio.^ -1TW 

0 i *" » - *»y C* 5/ 1 '^ •• ^ i'' ^ •? - 

i4>> j>»j »>*£ ^ ^ pji 6^ 

IjJijll juJi&Mil lilj caIjJ 

(jCjjJI JjL) 5 j>*b Y <— Aj \M i^ibS" 0 "\ : j i£j\3w)I As*j£-\) 


Ibnu Abbas tas> berkata, "Rasulullah 
bersabda pada hari Fathu Mekah, 'Tidak ada 
hi j rah 9 , tetapi yang tetap ada adalah jihad 
dan niat. Maka jika kalian diperintahkan 
berangkat berjihad, berangkatlah!'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Tidak 
ada hijrah setelah Fathul Mekah (194)) 

Penjelasan 

YJr& S : Maksudnya dari Makkah. 

&3 jfeJ ij : Hijrah disebabkan jihad di 

jalan Allah dan hijrah disebabkan niat tulus 
untuk Allah ass , seperti menuntut ilmu, dan 
melarikan diri dari berbagai fitnah, hijrah 
seperti ini tetap berlaku sepanjang masa. 

\Stj : Kedka kalian diminta pergi 
berperang, maka pergilah. 


HADITS KE-1220 

tilfi. illl jjsfJ JufcH 3I -ITT* 

“• • * * * m 2* 

in jb iLi>i 5' 
Sj :jul t^l £ 
j^\S : jll : j\l l«3l* $Sjs JjI ^ eU 
V§s < 21 ^ Of ii' o£ s!3J if 

(Jj^jl »!Sj <_Aj n obS” ft *jfcj£.\) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
ada seorang Arab Badui bertanya kepada 
Rasulullah sgjjtentang (amal) hijrah. Beliau pun 
menjawab, "Jangan begitu, sungguh hijrah 
itu amal yang berat. Apakah kamu memiliki 
unta yang wajib kamu keluarkan zakatnya?" 
Orang itu menjawab, "Ya, punya." Maka 
beliau berkata, "Maka amalkanlah itu sekali 
pun dari batik lautan, karena Allah tidak akan 
menyia-nyiakan amalmu sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Zakaf (24), Bab: Zakat 
unta (36)) 


Penjelasan 

: Membaiatnya untuk tinggal di 
Madinah dan ia tidak termasuk penduduk 
Makkah yang wajib berhijrah sebelum 
penaklukan Makkah. 

: Kata ungkapan rasa belas kasih dan 
iba pada orang yang jatuh dalam kebinasaan 
yang tidak patut ia dapatkan. 

juai. uii 0 ! : Menunaikan hak hijrah 
berat, hanya sedikit orang yang mampu 
menunaikannya. Mungkin hijrah yang 
dimaksud tidak bisa dilakukan si penanya 
karena berat baginya, sehingga hijrah baginya 
tidak wajib. 

: Zakatnya. 

j\^j\ qa JiftlS : Yaitu di luar perkampungan 
dan perkotaan, seakan beliau bersabda, “jika 
kau menunaikan kewajiban Allah terkait diri 
dan hartamu, maka jangan kau perdulikan 
untuk kau tunaikan di rumahmu, meski kau 
berada di tempat paling jauh. 

: Tidak akan mengurangimu. 


9 Yakni, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Sebab, 
Mekah (sesudah fathu Mekah) telah menjadi negara Islam. 


769 



TATA CARA MEMBAIAT WANITA 


HAD ITS KE-1221 


4JJI -£ill 

^Jl 4 O&j^l cJiT :cJll fLj 

i, • o c s ** A** °T - A i ? - 

4ill — jjL<y AA& 4jjl — 

o&jii i£T 5 J j!i ijjf G ) juis 

cJ\S AJ*S?\ (Jl ( ll ol^>-l$i 


jli JJi o&jA ^ ^Xji j!i £3 Site 

fLj aJa 

- <*» S3 j\l 6- 5ji? fy- 


o^?5 Jii ^sJj" - jjuj tti Ji 

* Ail JaP t Jal l\j»\ jo - jJu/j 

j&S 4A)l - 4&1 J^gJ ji-l U dlllj 

tef bi S3 4>)i spf u* 5 ^i jp - 

iTrfS4^KJS"S^ 

SS>JLI ojJ li) V L f. rj^LJl 1A :j gjjliJI *^s-I) 

^-dl C«A tOl j-^‘ ^ 


•T*» A 


Aisyah ®, istri Nabi $g, berkata, "Ketika 
para wanita mukminah berhijrah kepada 
Nabi jg, beliau menguji mereka dengan 
firman Allah Ta'ala: Apabila wanita-wanita 
mukminat datang kepada mu untuk berhijrah, 
maka ujilah mereka." Hingga akhir ayat (Al- 
Mumtahanah: 10). 

Aisyah berkata, "Mukminah yang mengakui 
syarat-syarat itu maka ia telah telah teruji. 
Apabila mereka telah menyetujui syarat 
itu secara lisan, maka Rasulullah $£ akan 
bersabda kepada mereka, 'Pergilah, 
sesungguhnya aku telah membaiat kalian/ 


Demi Allah, tangan Rasulullah jgg sama sekali 
tidak menyentuh tangan kaum mukminah 
tersebut. Beliau membaiat mereka hanya 
dengan ucapan. 

Demi Allah Rasulullah tidak membaiat para 
wanita itu kecuali dengan apa yang telah 
diperintahkan Allah kepada beliau. Bila 
beliau membaiat mereka, maka beliau akan 
berkata, "Aku telah membaiat kalian.' Secara 
lisan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Apabila 
seorang wanita Musyrikatau wanita Nashrani 
masuk Islam di bawah (istri) seorang kafir 
dzimmi atau harbi (20)) 

— Penjelasan 

6^-li IS) : Dari Makkah sebelum penaklukan 
Makkah. 

i : Menguji mereka terkait hal-hal 
berkenaan dengan iman yang nampak secara 
zhahir. 

^Jl jit 5 ^ : Syarat yang tertera dalam 
ayat surah Al-Mumtahanah, yaitu tidak 
menyekutukan Allah dan seterusnya. 

CiJb j>( ilS : Yaitu ujian pengakuan hal-hal 
yang beliau sebut. 

jfcic jJ-\ IS) : Baiat. 

: Tanpa berjabat tangan dengan mereka, 
seperti halnya ketika membaiat para lelaki. 


BAI’AT UNTUK MENDENGAR DAN 
TAAT SEMAMPUNYA 

HAD ITS KE-1222 

\l[ & :j\3 jIS. 

gflJI 


770 



Ui S i_jU IV MT : j ifjlnJI 4»-^i) 

(^Ul 

Abdullah bin Umar Wt mengisahkan, "Ketika 
kami berbaiat kepada Rasulullah $§ untuk 
mendengar dan taat, beliau mengatakan 
kepada kami, 'Semampu kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Bagaimana imam membaiat orang - 
orang (43)) 


para prajurit, dan tidak memberiku jatah 
seperti jatah yang diberikan kepada para 
prajurit. 

djU-ls : Ini menunjukkan, siapa yang berusia 
genap limabelas tahun qamariyah, ia sudah 
baligh secara usia, sehingga hukum-hukum 
orang baligh berlaku baginya meski belum 
mimpi basah, sehingga ia sudah dibebankan 
beribadah, menegakkan hudud, berhak 
mendapatkan jatah rampasan perang, dan 
hukum-hukum lain. 


USIA BALIGH 

HAD1TS KE-1223 


5? &\ c$ej o? 1 -™ r 

.oil j£ fLj aIa &\ & <0)1 J&ij 

* 

^lifs Syis. jj- jji \itj .jilii fjj 

fpi *? vjbS" of : j O-^i-l) 

((4»oWrl> 


Hadits Ibnu Umar m bahwa Rasulullah 
memeriksanya (dalam barisan pasukan) yang 
ikut dalam perang Uhud. Saat itu, ia berumur 
empat betas tahun. Maka beliau belum 
mengizinkanku (ikut perang). Kemudian beliau 
memeriksa lagi (dalam barisan pasukan) pada 
perang Khandaq saat usiaku lima betas tahun, 
dan beliau mengizinkanku (untuk ikut perang). 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksian" (52), Bab: 
Balignya anak kecil dan persaksian mereka 
(18)) 


Penjelasan 

: Dari kata ijazah, artinya tidak 
mencatat namaku dalam buku daftar nama 


LARANGAN SAFAR DENGAN 
MEMBAWA MUSHAF KE TEMPAT 
ORANG KAFIR 


HADITS KE-1224 


&\ S» *ii \x£ & a* -\m 

ji jlu* jf J6 fLj *3* ^ 

i>.LdLL ^ a - U i_»L o-\ 

Ji 


Abdullah bin Umar US meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ melarang bepergian dengan 
membawa Al-Qurian ke negeri musuh. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (64), Bab: 
Bepergian ke wiiayah musuh dengan 
membawa mushaf( 129)) 

Penjelasan 

: Maksudnya mushaf. 
jjjJl j?} ji : Khawatir dilecehkan. 


771 



PACUAN KUDA 

HAD1TS KE-1225 

4 A)I ji ^ 4 A)I -U* 

(jJl Jo JjUIi jillj aIL& iul 

^iSjil A*jj IfcjJtij Oj**s?l 

« ^ ji £Di j.^; j 3 ji-i jo 
^ j^s 5 5 ^ j^ -44 5!3 ‘jjjj 

-V^ — • JU> Jft «_>U :>^La)l A :j tSjUiJI A^p-t) 

(o* 


Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah pernah melombakan kuda- 
kuda yang dipersiapkan untuk pacuan 
yang jaraknya mulai dari Al-Hafya' sampai 
Tsaniyatul Wada' 10 , dan kuda yang tidak 
disiapkan untuk pacuan yang dimulai dari Al- 
Hafya' hingga Masjid Bani Zuraiq. Abdullah 
bin Umar termasuk orang yang mengikuti 
pacuan tersebut, 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalaf (8), Bab: 
Bolehkah menamakan masjid dengan nama 
suku fulan (41 )) 


Penjelasan 

: Dikuruskan, seperti dimasukkan ke 
dalam rumah misalnya, kemudian ditutupi 
dengan permadani agar berkeringat, hingga 
daging yang gembur hilang, menguat dan 
kencang larinya. 

sUli-l : Sebuah tempat di dekat Madinah. 

I* lit : Tujuannya. 

: Antara tempat ini dengan Hafya 
terpaut lima, enam, atau tujuh mil. 


10 Jarak antara Al-Hafya' sampai Tsaniyatul Wada' ialah, 
antara lima sampai tujuh mil. 


S(xi : Masjid disandingkan kepada 

Bani Zuraiq sebagai pembeda, bukan 
kepemilikan. 


DI UBUN-UBUN KUDA ADA KEBAIKAN 
HINGGA HARI KIAMAT 


- . ^ ^ • Jr 1 • ^ ^ • 1* 

■ jup -\cn 


HAD1TS KE-1226 

Ti- ’ * -,i 

* j+t’ J i 

jd-i 4 jit *&. jii 4ii 

Jj 

apx* ijL IT* r^Jlj aljJ-l o"\ ^IaJI 

(oLiJI j 


Ibnu Umar m berkata, "Rasulullah 
bersabda, 'Pada ubun-ubun setiap kuda ada 
kebaikan hingga hari Kiamat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Pada ubun-ubun kuda telah tertulis 
kebaikan hingga hari kiamat (43)) 

Penjelasan 

pji jj jjil iX • Kuda pejuang di 
jalan Allah, ubun-ubun disebut secara khusus 
sebagai bentuk majaz. Maksud ubun-ubun 
kuda adalah rambut yang terurai di kepala 
kuda. Kata ini kadang digunakan sebagai 
kiasan untuk seluruh bagian kuda. 


HADITS KE-1227 


4il jf sgjUl Sj^p -\«V 

jSU it : Jll ipSjj aIIp 

(*^!3 jPr^ ciillill Jl 


772 



(jol* <-A> tt : al+A-l 01 : j 

jjll £» 

Urwah Al-Bariqi as meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Pada ubun-ubun seekor 
kuda (yang digunakan di jalan Allah) terikat 
kebalkan hingga hari Kiamat, yaitu pahala 
dan ghanimah (harta rampasan perang) ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan " 
(56), Bab: Jihad akan senantiasa ada bersama 
dengan orang-orang baik dan fajir (44)) 

— Penjelasan 

: kebaikan maksudnya pahala di 
akhirat, sementara keuntungan maksudnya 
rampasan perang di dunia, keduanya ini 
adalah badal dari (j3-l) atau khabar untuk 
mubtada' yang dibuang, maksudnya 'J> 
(kuda adalah pahala dan keuntungan). 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: "Allah menjamin orang 
yang keluar (berperang) di jalan-Nya karena 
dorongan iman kepada-Ku dan percaya 
pada para rasul-Ku, akan mengembalikannya 
dengan membawa pahala atau ghanimah 
atau memasukkannya ke surga. Kalau 
seandainya tidak khawatirakan memberatkan 
umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal 
diam di belakang sariyyah (pasukan khusus) 
dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di 
jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian 
terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali 
kemudian terbunuh lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Iman" (2), Bab: Jihad 
adalah bagian dari iman (26)) 

Penjelasan 

4>j&t : Dari kata nadabtu fulanan li kadza 
fantadaba, artinya aku memanggil si fulan 
untuk suatu keperluan, ia kemudian datang 


HADITS KE-1228 

'..C >• ' ti. . „ • if > i . 

: J15 (4JL £> 43ll C$fcj diJU 1 -WfA 

4 $S#\ :fLj & 43)1 £i\ $ 

Jjil <— Aj IT i— >\ jS” oT :j A^p-f) 

(<ULd)l fji (Jl jji-l j 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Keberkahan selalu ada pada ubun- 
ubun kuda (yang digunakan di jalan Allah)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Pada ubun-ubun kuda telah tertulis 
kebaikan hingga hari kiamat (43)) 


seperti memilila keturunan, memberikan 
keuntungan, dan pahala. 


JIHAD DI JALAN ALLAH 


HADITS KE-1229 

43)1 4 

H u&p. $ & 3&i 6isii ; jiS 

u, b\ ^ SixXj 

• -{-if ?? > • * •'->* sf 

(3 Jis I (3> (AJyw* UAJL>- OJU3 U jjj^l Jp 

. jHSl ^ ^ .41 ,^4 

(OLj^il (J* jIj TT (— As$” T ij 4>pl) 


Penjelasan 

j4' £ i^3l : Berkah di sini maksudnya 

tambahan yang akan ada berikutnya, 


773 



memenuhi panggilanku, maksudnya ia 
memenuhi panggilan. 

«JU. ojJj U : Setelahnya, maksudnya 
aku tidak pemah ketinggalan ikut berangkat 
bersama pasukan karena pahalanya besar. 


HAD ITS KE-1230 

„ 5 ? J ? » • * 

tAJLft 4 jjl tjjyb 

** •** 

AAll a 1 & 4 jjl 4 JJ 1 

^ d). 

Jj j' a!*-^ it <Aj£jf 

gjJt Jjl ul* A yl^ OV !(J (jljlpiJI 

cJ»f |JLj aJl& <ml 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gjj bersabda: "Siapa saja yang 
berjihad di jalan-Nya, ia hanya keluar 
karena dorongan jihad di jalan-Nya 
dan membenarkan kalimat-kalmat-Nya, 
Allah menjaminnya masuk surga atau 
mengembalikannya ke tempat tinggal yang 
ia tinggalkan dengan membawa pulang 
pahala atau ghanimah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" 
(57), Bab: Sabda Nabi $§: "Telah dihalalkan 
ghanimah bagi kalian (8)) 


HADITS KE-1231 
a1& 4&I Cf’ 

aSji jia 4 il£s4 £ $ 

i\j»i j*ju cJuii 3} j>£> 

duJl J> J>]|3 1$1 jj) ojili 


oLA^cJl cjU IV yillS" t :j 

(»lllj J' ij 

Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: "Setiap luka yang didapatkan 
seorang muslim di jalan Allah, maka pada 
hari Kiamat keadaannya seperti saat terluka 
mengeluarkan darah. Warnanya warna darah 
dan aromanya aroma wangi misk." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Wudhd' (4), Bab: Najis 
yang jatuh ke dalam minyak samin atau air 
(27)) 


Penjelasan - 

*$£=4 plf j> : Setiap luka yang menimpanya, 
aslinya *j p£=4 lalu huruf jar- nya dibuang dan 
disandarkan kepada fi'il sebagai perluasan 
penggunaan. 

dU-Jl : Baunya bau kasturi, bau 

ini menyebar di kalangan para ahli mauqif 
untuk memperlihatkan keutamaannya. 
Untuk itu, darah orang yang mati syahid 
dalam peperangan tidak dibasuh dan tidak 
dimandikan. 


KEUTAMAAN MATI SYAHID DI JALAN 
ALLAH 


HADITS ICE- 1232 
. «■» 

«U£> 4J0 1 J -WTT 

^ *** "** 

U :jV3 <fLj A&. 

ja u dj a#K of U 4M 

Ji $3 if ^ ^ ^ o* 

a* 13^ 02 ^ <V ?S 

JUklnll y> V j t\ >1^1 

(LiJt (Jl o' 


77A 



Anas bin Malik s$ meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Tidak ada seorang pun 
yang masuk surga lalu ingin kembali ke dunia, 
padahal ia di dunia tidak memiliki segala 
sesuatu, kecuali orang yang mati syahid. la 
ingin kembali ke dunia kemudian berperang 
lalu terbunuh hingga sepuluh kali karena ia 
telah melihat kemuliaan orang yang mati 
syahid." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjaianari' 
(56), Bab: Angan-angan seorang mujahid 
yang telah syahid untuk kembali ke dunia (21 )) 


HADITS KE-1233 

■J.S . ' • .» f M , 

:Jb iVS. <0)1 doJj- ->wr 

*i)1 4&1 Sy^j il\ J?*j 

Si : jll JjJu Jic. Jp : JUi 

jiJS of ^ 4 ji :Jvl 

JlS Jkij Slj lyij Slj 

dip Jyaj 

Jlj Jjaj i— jV, \ :A^-I oT : j A»-^£-t) 


Abu Hurairah as berkata, "Seseorang 
datang kepada Rasulullah % lalu bertanya, 
'Tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat 
menyamai jihad?' Beliau menjawab, 'Aku 
tidak menemukannya.' Beliau melanjutkan, 
'Apakah kamu sanggup jika seorang mujahid 
berangkat berjihad, kamu masuk ke dalam 
masjid lalu beribadah tanpa henti dan 
berpuasa tanpa berbuka?' 

Orang itu berkata, 'Mana ada orang yang 
sanggup berbuat begitu?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan i" 
(56), Bab: Keutamaan jihad dan perjalanannya 

(U) 


Penjelasan 

JjJJ : Setara dengan jihad. 

Jij-f S : Aku tidak mendapati amalan setara 
jihad. 


KEUTAMAAN BERJIHAD DI PAGI 
ATAU SORE 


HADITS KE-1234 


- • -it * » «. 

«U£> < 0)1 dUU -WYl 

I 4 J Uj CjjJI jl 4A)1 

JjjjJI <_A, 0 o-v :j 

(<il (j 


Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi 
gg, beliau bersabda: "Berangkat berjihad di 
jalan Allah pada pagi atau sore hari itu lebih 
baik dari dunia dan seisinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sore 
hari daiam jihad (5)) 

Penjelasan 

& ijjJi : Mubtada' yang dikhususkan 
dengan sifat, yaitu sabda (<1)1 £), 

perkiraannya; <3bl yiS3. I® 01 

dalam untuk penegasan. Ibnu Hajar 
menyebut; untuk qasam. 

Siji3 jf : ‘Athaf pada , (31) untuk pembagian. 

Artinya, sungguh, pergi sekali dalam berjihad 
dari pagi atau sore hari. 

I4I4 03 Uiiil : Yaitu pahala rentang waktu 
yang tidak lama itu di surga, lebih baik dari 
dunia dan seluruh isinya. 


775 



HADITS KE-1235 


: jll AJlfr 4jjl 

I4I3 Uj Uioll ^0 Jiail 4&1 £ 


1 • " * • 


vV 0 ^-jbS" ol :,j jjjjUyll A^i-1) 

Aft Jsf - <) 

(1*1 pij \ :»jA.( jJ|j 


Sahal bin Sa'ad m meriwayatkan dan Nabi 
£§, beliau bersabda: "Berangkat berjihad di 
jalan Allah pada sore dan pagi hari itu lebih 
baik daripada dunia dan apa saja yang ada 
di atasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanarf 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sore 
hari dalam rangka jihad (5)) 


HADITS KE-1236 


. s 


4JL& <U)I £j3l jfr t*jj> - Wt 

£? 4A)I Jll jl : jll *fLj 

•jAill <_Aj 0 -.j , — Jtj 01 :,j 4jj._^i) 

(^iii j- +- ^ 


KEUTAMAAN JIHAD DAN RIBATH 
(BERJAGA DI GARIS DEPAN) 


HADITS ICE-1237 


*•- *i.i . , 4 Ifl , • - * J • , 

»<u£. <uil <3*5 tSjJts*-! -u*- -wrv 

jai jiiii ^181 4 aii a :jvl 

<kP ^ <*» 

dtSsi* »>* f 3 : !S^ ^ 

j J • *■' |£ii * 1 <■' j »| ^ • 

^ p»Uj 4AM ^vjuaJi uoui 

J^dI y\j C ybT 0^ ;jj a>j>1) 

(4ll J..>— j -JUj jioUi 


Abu Sa'id Al-Khudri s® berkata, "Rasulullah 
ditanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah manusia 
yang paling utama?' Rasulullah jg menjawab, 
'Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah 
dengan jiwa dan hartanya.' 

Mereka bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' 
Beliau menjawab, 'Seorang mukmin yang 
tinggal di suatu bukit, ia bertakwa kepada 
Allah dan meninggalkan manusia dari 
keburukannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Manusia yang paling utama ialah seorang 
Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan 
jiwa dan hartanya (2)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Sungguh, berangkat 
berperang di jalan Allah pagi atau sore 
hari itu lebih baik dari apa yang padanya 
matahari terbit dan terbenam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanarf' 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sore 
hari dalam rangka jihad (5)) 


Penjelasan 

jJUj <Jcj Jjl JLZ. : Karena mengorbankan 
jiwa dan harta karena Allah memberikan 
manfaat yang bisa dirasakan orang Iain! 

vjtiiJl : Sya'b adalah celah di antara 

dua gunung, ini bukan batasan tapi sebagai 
perumpamaan saja, umumnya, celah 
atau jalan di antara dua gunung sepi dari 
orang-orang, karena itulah tempat seperti 
ini diumpamakan untuk menyendiri dan 


776 



mengucilkan diri. Dengan demikian, setiap 
tempat yang jauh dari kerumunan orang 
termasuk dal am makna ini, seperti masjid 
dan rumah. 

Cr> & i/H ■&' <Jr* • Ini menunjukkan 
keutamaan mengucilkan diri dari orang- 
orang, karena menghindarkan diri dari 
ghibah, hal sia-sia dan semacamnya. Ini 
dibatasi hanya ketika terjadi fitnah. 


DUA ORANG YANG BERMUSUHAN 
(PERANG) TAPI KEDUANYA MASUK 
SURGA 


MEMBANTU MEMBERI TUNGGANGAN 
ORANG YANG BERPERANG Dl 
JALAN ALLAH DAN MENJAGA 
KELUARGANYA DENGAN BAIK 


HADITS KH-1239 


if ^ ^ ^ ^ x 

0 \ «uc jJU. jjj -Kn 

jfc & & faj 

'Jaj <Xyz Jui 4JL)1 jIaIi 

0 * * 

ja J«ai TA : jt— Jtj -AjJ-l oUS" ol (JJjUiJI 

(ji^ j\ Ujlc 


HADITS KE-1238 


ol jbi <£?j ^ l -WA 

jl 4AJI : j\l «fLj Al 

jj £ o-ii $*±£>4 
J3123I jp og j3 <&! &U* 


( a " * j; ® j • 
1 ^ ...T ... . ft 

| J^u oU f A : jj«« Jij <_i\sS > 81 

(Ji2 jj Jju >JL^i pj r I..„.n 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Allah tertawa 
kepada dua orang yang sating bunuh 
namun keduanya masuk surga. Yang satu 
membunuh yang lain tapi keduanya masuk 
surga. Yang satu berperang di jalan Allah lalu 
terbunuh. Kemudian Allah menerima tobat 
pembunuhnya lalu ia (berjihad sampai) mati 
syahid." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Jihad dan Perjalanarf 
(56), Bab: Seorang kafir membunuh seorang 
muslim kemudian masuk Islam dan berlaku 
lurus lantas terbunuh (28)) 


Zaid bin Khalid m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Barang siapa 
mempersiapkan (bekal) orang yang 
berperang di jalan Allah berarti ia telah 
berperang (mendapat pahala berperang). 
Dan barang siapa menjaga (menanggung 
urusan keluarga) orang yang berperang 
di jalan Allah dengan baik berarti dia telah 
berperang." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanarf 
(56), Bab: Keutamaan orang yang memberi 
bekal orang yang berjihad di jalan Allah dan 
mengurusi keluarganya dengan baik (38)) 

Penjelasan - 

tjft iSS : Ia mendapat seperti pahala orang 
yang berperang, meski tidak ikut berperang, 
tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala 
orang yang berperang, karena orang yang 
berperang tentu tidak bisa berperang tanpa 
ada perlengkapan, sehingga orang yang 
memenuhi perlengkapan pejuang, ia seakan 
ikut berperang bersamanya. 

L-Sii : Menggantikan orang yang 
berperang untuk mengurus keluarganya, 
memenuhi segala keperluan mereka selama ia 


777 



tidak ada di nun ah. jM : ikut mendapatkan : Pandangannya lenyap. 

pah ala bersama orang yang berperang tanpa 

dikurangi sedikitpun. 


ORANG YANG MATI SYAHID PASTI 
MASUK SURGA 

GUGURNYA KEWAJIBAN JIHAD 

DARI MEREKA YANG BERUZUR HADITS KE-1241 


HADITS KE-1240 
? t ? - A. 


cjji Q : J\5 4JJ\ -Kl* 

<J (V JjLlS So 

* *• 

ijjj fLj Ai 4i»i 

Si) cij*i SJaj 

0j4ji JjI 6? 4} ^u5i *£3 

4ill (J_j5 t'S iV^-1 0-\ 4>-p»t) 

( ) ijjf ji* eSj^— ? :Jl»3 


Al-Bara' as berkata, "Ketika turun ayat: 
Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk 
saja (tidak ikut berperang) dari kalangan 
kaum mukminin. Rasulullah ^ memanggil 
Zaid. la pun datang dengan membawa papan 
tulis lalu menulis ayat itu. Kemudian Ibnu Ummi 
Maktum datang mengadukan alasannya, 
maka turunlah ayat: Tidaklah sama orang- 
orang yang duduk-duduk saja (tidak ikut 
berperang) dari kalangan kaum mukminin 
tanpa memiliki alasan." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Jihad dan Perjalanarf' 
(56), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Tidaklah sama 
antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut 
berperang) yang tidak mempunyai uzur" (31 )) 

Penjelasan 

<-££=» : Tulang lebar di pundak hewan, dulu 
tulang ini mereka gunakan untuk menulis 
karena minimnya kertas. 


jij j\i : JV3 «Ull x** jjlf 

l\ cjfj? :pf jig cfLj & &\ 

(oOj ^JlRs <U2U : J15 Ul cJc£ 

•r i s - -r;,; si 


3abir bin Abdullah berkata, "Pada perang 
Uhud, ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Nabi jg, 'Bagaimana jika aku mati terbunuh, 
di manakah tempatku?' Beliau menjawab, 'Di 
surga.' 

Mendengar itu, ia langsung melempar kurma 
yang ada di tangannya, kemudian berperang 
hingga terbunuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan” (64), Bab: 
Perang Uhud (17)) 

Penjelasan 

c : Beritahukan padaku. 


HADITS KE-1242 

:JVS &\ djoi -\?W 

gpLi $ & vigif fLj Ai jjSn 


:J> j*i js uu ^ jj 

4JJi t) ,c ’ <jp 4^® tf ss u*jju\ 

-tfs-f,'* £ s ti. i, 

t^<AA*3 Wjd i Ij 4jjl 


778 



. *T ' 5 - „ si. - • -> i .**»*< > >sf? 

4A» J* jp £* (4^ Uiui »ji*l3 

^Ufi •£* Jij jl gtyf il 

aIa) jp i}IU p Vjj ' Ai : jul 

j\l jlil %o Jij ^|| ijLijisli 

j£U «£; >T 0I3S1 (ullji ju-j oi-f) f & 

fLj ^ Ai ^ ^ji fSui^Ji. 

\-<vl * it ' •?- •*•.' * V.-; *' tf - .•it *r •-'5? 
loo <Joj p+jj I^aJ 05 

«& <£?> «\*3 UoJ Jj 5& 51 

«l>-u^ jjjjjl (<k4*Xfr It jo juu |»j UlOjlj 

tS*^' ^ a£ ’ c &5 ‘O'Sr ‘6^j ‘J^j jp 
fLj 434 &\ Jifljij} ai»i 

ii V^-i (>• ' ij6— Jlj A^A-I vjbS" oT : J (JljUtJI 

(<lll J-j— 


Anas ass berkata, "Rasulullah mengutus 
70 orang dari Bani Sulaim menemui suku 
Bani Amir. Sesampainya di sana, pamanku" 
berkata kepada mereka, 'Aku akan 
mendahului kalian seandainya mereka 
mengizinkanku menyampaikan pesan 
Rasulullah jgjj, sementara itu kalian harus 
berada di dekatku.' la pun maju ke depan 
barisan mereka sementara orang kafir 
menjamin keselamatannya. Namun ketika ia 
menyampaikan pesan Rasulullah $£, salah 
seorang dari mereka menikamnya hingga 
tewas, pamanku berkata, 'Allahu Akbar, demi 
Rabb Ka'bah aku telah beruntung, setelah itu 
mereka menyerang pasukan pamanku dan 
membunuh habis mereka kecuali seorang laki- 
laki pincang yang melarikan diri ke gunung.' 

Hammam berkata, 'Menurutku ada laki-laki 
lain yang mampu melarikan diri bersamanya.' 
Kemudian malaikat fibril mengabarkan 

1 1 Harem bin Milhan 


kepada Nabi $§ bahwa mereka (utusan 
yang telah dibunuh) telah berjumpa dengan 
Rabb mereka, Dia rida kepada mereka dan 
memberikan kebahagian kepada mereka. 
(Mereka) berkata, kami telah membaca, 
(Kami telah menyampaikan kepada 
kaum kami bahwa kami telah berjumpa 
dengan Rabb, Dia rida terhadap kami dan 
memberikan kebahagiaan kepada kami). 

Lalu (ayat) ini dihapus. Kemudian Nabi jg 
berdoa selama 40 hari (dalam shalat) Subuh 
mengutuk perkampungan mereka, Dzakwan, 
Bani Lahyan dan Bani Ushayyah yang telah 
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Orang yang terluka di jalan Allah 
( 9 )) 


Penjelasan 

Mereka dikenal sebagai qurra, karena 
mereka lebih sering membaca AI-Qur’an dari 
yang lain. 

l^ios Uli : Tiba di Bir Maunah. 

JU- jUI $ : la adalah Haram bin Milhan. 

: Yaitu jika mereka tidak memberi jaminan 
am an padaku. 

'P$ : Keduanya memberikan isyarat 
^44 J4-3 j) : la adalah Amir bin Thufail. 

SHife : Menembus di salah satu sisi tubuhnya 
hingga keluar di sisi lain. 

o>» : Aku meraih mati syahid. 
l\jh : Aku mengiranya. 

\)u : Yaitu membaca suatu ayat Al-Qur'an. 

jJu p : Kemudian ayat ini di-nasakh. 


779 



ORANG YANG BERPERANG UNTUK 
MENINGGIKAN KALIMAT ALLAH 
BERARTI IA BERADA Dl JALAN ALLAH 


HAD ITS KE'1243 

i> ? > • 


:jia 4jui co*> -tttr 

jyii jis c^Lj ^3i ji jfc 

fer% *J>M ji 1 " j0!3 ‘(5^i ji^ 
is ^ jsvii 

aXii diii ^ a fcjf oj&J JSvl 

Jj\5 ij* V AsS" j 


Abu Musa $& berkata, "Ada seorang laki- 
laki datang kepada Nabi ^ lalu bertanya, 
'Seseorang berperang untuk mendapatkan 
ghanimah, seseorang berperang agar 
dikenang, dan seseorang berperang agar 
dipandang kedudukannya, manakah yang 
ada di jalan Allah?' 

Maka beliau bersabda, 'Barang siapa yang 
berperang untuk meninggikan kalimat Allah, 
dialah yang di jalan Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Orang yang berperang demi 
menegakkan kalimat Allah yang tinggi (1 5)) 

— Penjelasan 

/jJJ jiUj : Agar orang-orang menyebutnya 
pemberani. 

,jji : Yaitu tingkat keberaniannya. 

4jj\ iS : Kalimat tauhid. 


HAD ITS KE-1244 

"T , ? .« „ .... > f * * , 

dl ife 

4*1 jjij \J :jUS *3* ^ 


JjUj jl3 4>ul j ji m j J IaaJI Ia 

dj gj Uj .jvl) ii'5 4 ti- 
jSvs ^ :jul (Cii 6 ^ 
jfj > 4)1 ^ dill a 4)1 t# 

U1& JL. ^ Lili l® : r U1 1 *— r a>j>1) 

(HJLf 


Abu Musa m berkata, "Seorang laki-laki 
datang menemui Nabi jjg dan bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah yang disebut dengan 
perang fi sabilillah (di jalan Allah)? Sebab 
di antara kami ada yang berperang karena 
marah dan ada yang karena semangat?' 

Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah 
orang yang bertanya, dan tidaklah beliau 
mengangkat kepalanya kecuali karena 
orang yang bertanya itu berdiri. Beliau 
lalu menjawab, 'Barang siapa berperang 
untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia 
berperang di jalan Allah ' & 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Bertanya 
sambil berdiri kepada orang alim yang 
sedang duduk (45)) 

Penjelasan 

kJ- JilSi : Berperang demi harga diri terhadap 
sesuatu atau menjaga kesucian. 


SEMUA AMAL TERGANTUNG NIAT, 
TERMASUK PERANG 


HAD ITS KE-1245 

uUC- 4JJj <->Uad-l (jj Co A?- — Lo 

: iyi jLj &\ 4&I 

j +4 (ijjj U <jj»\ j£J UI13 Uol 


780 



fill jl ‘fJjijj fill Ji Coif 
ji gs jl ^ ^ c« i&jj 

(3 ^ i ) yjuJI j ujbS' AT ^jUiJl <b^>l) 

foL/jl 


Umar bin Khatthab 2 ® berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah $3 bersabda: 
'Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan 
setiap orang akan mendapatkan apa yang 
niatkan. Barang siapa (niat) hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa (niat) 
hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau 
wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya 
kepada apa yang ia niatkan itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nazar" 
(83), Bab: Niat dalam sumpah (23)) 

Penjelasan 

i2JLjui^!Uii:l2J»disebutdalambentuktunggal, 
karena mashdar tunggal menggantikan 
posisi jamak. Kata ini dijamakkan karena 
niat banyak jenisnya. Asli kata ini adalah 
wawu diganti ya', kemudian dimasukkan 
ke dalam ya’ setelahnya, artinya amalan- 
amalan itu pahalanya berlaku karena niat 
Kemungkinan menunjukkan makna melekat, 
karena setiap amalan melekat dengan niat. 

(^5 U j£j Uii} : Perkiraannya; setiap orang 
mendapatkan balasan niatnya. 

: Ini tidaksesuai dengan kaidah 
syarat dan jawab syarat, sehingga balasannya 
berbeda dengan syarat, contoh; siapa taat, ia 
diberi pahala dan siapa durhaka, ia dihukum. 
Yang berlaku di sini, rangkaian kata syarat 
itulah rangkaian kata balasannya. Ini seperti 
contoh berikut; siapa makan, berarti dia 
makan, dan siapa minum, berarti dia minum. 
Dan kata-kata seperti ini tidak ada gunanya, 


karena ini namanya menghasilkan sesuatu 
yang sudah ada. Tanggapan; meski secara 
kata-kata keduanya sama, namun tidak secara 
makna. Perkiraannya demikian; maka siapa 
yang hijrahnya (karena ingin mendapatkan 
rida) Allah dan Rasul-Nya sesuai niat, maka 
hijrahnya (kepada) Allah dan Rasul-Nya dari 
sisi pahala dan balasan. Imam An-Nawawi 
menuturkan dalam Syarh Shahih Muslim, 
kaum muslimin menyepakati agungnya 
kedudukan hadits ini, banyak faedahnya 
dan hadits ini shahih. Asy-Syafi'i dan lainnya 
berkata, “Hadits ini sepertiga Islam.” Asy- 
Syafi'i berkata, “Hadits ini masuk ke dalam 
tujuhpuluh bab fiqh." Abdurrahman bin Mahdi 
dan lainnya berkata, “Siapa pun yang menulis 
suatu kitab, sepatutnya memulai dengan 
hadits ini lebih dahulu, untuk mengingatkan 
para penuntut ilmu supaya membenahi niat.” 


PERANG DI LAUT 


HADITS KE-1246 

• > 9 


: jl5 »4J Lfc dUU do^>- -Wl*\ 

f I £ ji jfcl jjij 

Cdi f I cobj 

fill J| j*t/j Ifel* oSllc 

*Uij jjS ci &>j <*^6 .jdlj <ui£ &\ 

&S&A p cfLj ^jilj^jjl Jjlj 

Ij lij cJlO :cJll ojjAj 

f- i* •* * sf • 3 -r.S i . 

Jt*-' di #l>t lp>^ ^»l : JI5 fJJl 

jl %Ji\ ifjii lli ^ fill 

fin jp^i J4 

Ji fill jjlj \gji if in £j! 


781 



f &wsj ^ |Jlh^ 4*Jl& 4 m! 

: Jld Jj-jj G (Jl^swsj Uj :cJli9 JJlgvsflJ 
4jji ^ o|3^ 5 p !>^ , v £ ' tj-®' o* 

aiii £Sl G ciil :cj\i gj% 4 jvl 

OS^' 0* i'f£* 5? 

0 *" J f O’ J*** J * • . *» J » << , I V 

OXj^d i^uL*i Q\ AJjIaa 

0 • _tl *’ • ^ ^ ^ 9 .’O | < 

“*+* *>*' 0* ( ^>p- Ji> ‘4*^ i>* 

*\cJl cjL r : Jj_llj A$i-1 (_>UT el : j ^jUtJI **.^£.5) 

(A_jJlj Ja-jil SiljjJlj 


Anas bin Malik tm meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg pernah menemui Ummu Haram 
binti Milhan— istri Ubadah bin Shamit — 
kemudian ia menghidangkan makanan untuk 
beliau. Setelah itu Rasulullah jj§ masuk, maka 
dihidangkan makanan untuk beliau dan Ummu 
Haram menyisir rambut beliau. Lalu Rasulullah 
pun tertidur dan ketika bangun sambil tertawa. 

Ummu Haram bertanya, "Mengapa Anda 
tertawa, wahai Rasulullah?" 

Beliau menjawab, "Sekelompok umatku 
diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Mereka 
berperang di jalan Allah mengarungi lautan 
dengan kapal, yaitu para raja di atas 
singgasana atau bagaikan para raja di atas 
singgasana." (Perawi ragu antara keduanya) 

Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, 
doakanlah semoga saya termasuk di antara 
mereka." Kemudian beliau mendoakannya. 
Setelah itu beliau meletakkan kepalanya 
hingga tertidur. Tiba-tiba beliau terbangun 
sambil tertawa. 


sabda beliau yang pertama— Ummu Haram 
berkata; lalu saya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
doakanlah saya semoga termasuk di antara 
merekal' Beliau bersabda, 'Kamu termasuk 
dari rombongan pertama.'" 

Pada masa (pemerintahan) Mu'awiyah, 
Ummu Haram turut dalam pasukan Islam 
berlayar di lautan (untuk berperang di jalan 
Allah). Ketika mendarat, ia terjatuh dari 
kendaraannya hingga meninggal dunia. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Doa untuk jihad dan mati syahid 
bagi laki-laki dan perempuan (3)) 

Penjelasan 

oJL £{ : Ia adalah saudari Ummu 
Sulaim dan bibi Anas bin Malik. 

ViCi. 6Jt : Yaitu istri Ubadah bin 

Shamit. 

: Menyibak rambut untuk mengeluarkan 
kutu-kutu rambut. Adanya Ummu Haram 
menyibak rambut Rasulullah sg£ karena ia 
adalah mahram beliau dari jalur bibi-bibi 
beliau, karena ibu Abdul Muththallib berasal 
dari Bani Najjar. 

jicil ii* : Tengah laut, bagian terbesar dari 
laut, atau hal yang menakutkan di laut. 

: Dengan membuat jar, yaitu 4>ti JL 
(seperti raja-raja). 


KETERANGAN TENTANG MATI 
SYAHID 

HADITS KE-1247 


Ummu Haram berkata, "Lalu saya bertanya, 
'Wahai Rasulullah, kenapa Anda tertawa?' 
Beliau menjawab, 'Sekelompok umatku 
diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku, mereka 
berperang di jalan Allah...' — sebagaimana 


oA lt 5 - i. -\rn > „ 5 f ’ » > • , 

ah\ j-tf ah\ o ' y>) ->av 

fe U* : jvl 4%$* 

0 * * m ■ 


782 



iU :jVi p & 

* i - - 

Jl J-S»* '* : J c5j^»vJ' *^i-l) 

On 

Abu Hurairah a® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgjs bersabda: "Ketika seorang laki- 
laki berjalan di sebuah jalan, ia menemukan 
dahan berduri lalu menyingkirkannya. 
Allah pun berterima kasih kepadanya dan 
mengampuni dosanya." 

Kemudian beliau bersabda, "Orang yang mati 
syahid itu ada lima; orang yang mati karena 
penyakit kusta, orang yang mati karena sakit 
perut, orang yang mati karena tenggelam, 
orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, 
dan orang yang terbunuh di jalan Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azarf ' (10), Bab: 
Keutamaan segera melaksanakan shalat 
Zuhur( 32)) 



JIj 




HADITS KE-1248 

jS- «4JL& &ll tiUU iji -NflA 

:JVl & &\ 

V* .Aji-I yAsS* o"\ :j 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: "Wabah Tha'un itu 
kesyahidan bagi setiap muslim." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanarf ' 
(56), Bab: Mati syahid ada tujuh, selain yang 
terbunuh (dalam perang) (30)) 



2-. — * -j • ^ 1 iT 


AKAN SELALU ADA 
UMAT MUHAMMAD YANG 
MEMPERJUANGKAN AL-HAQ 

HADITS KE-1249 


Penjelasan 

H iiil : Yaitu meridai amalannya, 

menerima dan memujinya. 

l\l+iS \ : Jamak syahid, disebut demikian karena 
para malaikat menyaksikan kematiannya, ini 
namanya fa’il maknanya ma'ful. 

0^0 : Orang yang mati karena tha’un atau 
wabah penyakit. 

: Orang yang terkena diare, busung air 
(edema), atau orang yang mati karena sakit 
perut. 

; Yaitu orang mati tertimpa 
bangunan runtuh. 

<il : Yaitu orang mati syahid yang 

tidak dimandikan dan tidak dishalati. 


j-* 0* ****** oi 

g>\ bs V cfLj $z. &\ 

5i ft 

(j*U 


Al-Mughirah bin Syu'bah as meriwayatkan 
dari Nabi beliau bersabda: 

"Akan senantiasa ada (sekelompok) orang- 
orang dari umatku yang akan menang hingga 
datang ketetapan Allah’ 2 atas mereka dan 
mereka dalam keadaan menang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al- 
Mutsna (28)) 


783 


1 2 Yaitu, hingga datang angin yang mencabut seluruh nyawa 
orang beriman, laki-laki maupun wanita. 



Penjelasan 

: Menang di atas kebenaran. 

jit : An-Nawawi menjelaskan, maksudnya 
adalah angin yang datang lalu mencabut 
nyawa setiap mukmin lelaki dan perempuan. 

jJ>j : Menang terhadap orang-orang 
yang menentang mereka. 


HADITS KE-1250 


i * ' C\i > • " *1, • S*" , > > • ** 

4JJ» 

• f 2^*.s2s? s' • 

<uj \3 <ul ya Jl^j j :Jjju aJIc- 

^ Hj & H 4ii 

iiiJi jp jIaJ 4&\ y>\ 


Mu'awiyah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi |g bersabda: 'Akan senantiasa ada 
dari umatku, (sekelompok) umat yang 
melaksanakan perintah Allah. Orang yang 
menghina dan orang yang menyelisihi mereka 
tidak akan dapat membahayakan mereka 
hingga datang ketetapan Allah atas mereka 
dan mereka terus dalam keadaan seperti itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al- 
Mutsna (28)) 


SAFAR ADALAH BAGIAN DARI AZAB, 
DAN SUNAH SEGERA KEMBALI 
SETELAH SELESAI URUSAN 


HADITS KE-1251 


jc. iijs- AUl ($*j 5 -\f©\ 

ly* <uia3 yuS \ : J\5 «jju <tj aJlC- 4JJI ^e> ^Jl 


cisjlj t ^ .ufoii 

y j* 1 — " t— >L M :i j» jJt t_ibS" :,j jjjtjwJl *o-^»-t) 

(i—iljuJl 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Bepergian (safar) itu 
adalah sebagian dari siksa. la menghalangi 
seseorang dari makan, minum dan tidumya. 
Maka, apabila seseorang telah selesai dari 
urusannya hendaklah ia segera pulang ke 
keluarganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Safar 
adalah sebagian dari azab (19)) 

Penjelasan -- 

iSyj is\^3.j iiti£ : Maksudnya bukan 

menghalangi semua ini secara hakiki, tapi 
menghalangi kesempumaannya, yaitu 
menghalangi kenikmatan makan, minum, 
dan tidur. 

: Keinginan, syahwat, dan kebutuhannya. 
jlJuiS : Maka hendaklah segera pulang. 


MAKRUH TIBA DARI SAFAR PADA 
MALAM HARI 


HADITS KE-1252 


‘ilfr Csfcj 

jl z H &\ & 

Sap jlsjic^l 

(^.t.jJL Jji-jJi v_jU \o :5 \j» jJI Cl : j 


Anas berkata, "Nabi tidak pernah 
pulang ke keluarganya secara mendadak 


784 



pada maiam hari dan tidak memasuki rumah 
kecuali pada pagi atau siang hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Masuk 
di sore hari (15)) 


Penjelasan 

ilii S : Dari kata thuruq, maksudnya 
jangan mendatangi mereka pada maiam hari 
saat pulang dari perjalanan. Thuruq hanya 
teijadi di maiam hari. Yang lain menyatakan, 
thuruq berasal dari tharq, yaitu mengetuk. 
Orang yang datang pada maiam hari disebut 
thariq karena ia perlu mengetuk pintu. 


HADITS KE-1253 


g till :jli *4)1 xs. yjS- 
CaI Qi & fLj &\ & 
(sil* $ Su ijUjj j£. iji^i :jvl 

AimX4JI (A.txJwjl *** *■ 1 ~ 1 


Dabirbin Abdillah ® berkata, "Kami bersama 
Nabi gg pulang dari sebuah peperangan. 
Ketika kami ingin pulang ke rumah, beliau 
bersabda, 'Tunggulah hingga maiam tiba 
(Isya'), agar para istri (kalian) yang masih 
kusut dapat bersisir (berdandan) dan istri 
yang ditinggal bisa mempersiapkan diri.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menikahi janda (1 0)) 

Penjelasan 

is* X)U : Rambut acak-acakan, lusuh berdebu, 
dan tidak berhias. 

Is&l : Menggunakan silet untuk mencukur 
rambut kemaluan. 

: Wanita yang ditinggal pergi suaminya. 


785 




BAB 36 

BERBURU, SEMBELIHAN, 

DAN HEWAN YANG BOLEH DIMAKAN 


BERBURU DENGAN ANJING TERLATIH 

HADITS KE-1254 


: Jll 4A)1 £>l^ [ji ->f©l 

: jvl iLk£\ j-ji \ &\ u ell 

jlj : jll (jJJb jlj :cJi (iLifr ^^suwai U 

‘i> U j? : jll orjl U13 :cii 0^3 

jfisSlll^ooUilUij 

ujLo) L* >_j\j T Yf :j 4^i-\) 


• < * t a 


Adi bin Hatim as berkata, "Aku bertanya, 
'Wahai Rasulullah, kami melepas anjing yang 
telah dilatih?' Beliau menjawab, "Makanlah 
apa yang ia tangkap untukmu.' Aku bertanya, 
'Bagaimana jika ia membunuhnya?' Beliau 
menjawab, 'Meskipun ia membunuhnya.' Aku 
bertanya lagi, 'Kami juga melempar panah?' 
Beliau menjawab, 'Makanlah apa yang 
terkoyak. Adapun yang terkena pada bagian 
tumpulnya maka jangan kamu makan.'". 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hewan Sembelihan 
dan Buruarf' (72), Bab: Buruan yang terkena 
bukan batang tombak (bukan pada bagian 
yang tajam) (3)) 


- - Penjelasan 

Hiili : Yaitu anjing yang ketika dilepaskan 
pemiliknya untuk memburu, ia . mencari 
buruan tersebut, ketika dilarang ia berhenti, 
dan ketika mendapatkan buruan, ia 
menyimpan buruan itu untuk tuannya dan 
tidak memakan daging buruan tersebut, 
seperti kulit atau isi perutnya, baik sebelum 
atau setelah membunuh buruan, dan hal ini 
teijadi secara berulang-ulang dengan maksud 
untuk melatih si anjing. Rujukan masalah ini 
adalah para pakar hewan pemburu. 

(jisi 6J5 : Kalimat ini jawab syarat-nya dibuang, 
ditunjukkan oleh kata-kata sebelumnya, 
maksudnya ^ £13 , Nabi ^ 

bersabda, "Jika mereka (anjing-anjing 
pemburu) membunuh (hewan buruan), 
maka makanlah (buruannya), karena itulah 
penyembelihan bagi buruan itu, selama tidak 
ada anjing lain yang ikut memburu.” 

: An-Nawawi menjelaskan, mi’radh 
adalah kayu berat, atau tongkat dengan benda 
tajam di ujungnya, dan kadang tanpa benda 
tajam. Inilah penafsiran yang benar untuk 
kata mi’radh. Disebutkan dalam Al-Qdm&s, 
mi'radh adalah anak panah tanpa bulu 
dengan dua ujung lancip, bagian tengahnya 
tebal, bagian tengah anak panah inilah yang 
mengenai sasaran, bukan bagian lancipnya. 

oji- U : Sesuatu yang melukai, menembus, 
dan menusuk sasaran. 


787 



: Bukan dengan ujungnya yang 

tajam. 

'% : Jangan kau makan buruan tersebut, 
karena buruan tersebut bangkai. 


HADITS KE-1255 

j. If- f.s 


I ® ^ J if ^ "»i « ^ ^ ^ ^ 

Jj-U) CJUi :Jb jjj JjJX -WOO 

JO^J -U-tfU ui :cJl3 aJx <U3l 4jjl 
aulauJI cJuu^l lil :JUj o^JI 

S/1 t^jAiS jjj ^^-vA x jS s uuj»\ \La J^3 431 jLuil 

dKi jit 5? 

j5"\j S^i lfcj*X If* V^" Affile plj <A*Ju Jp 

j£' lit <_jU Y :ju«flJlj juLjJl (-jUS" Yf :j tSjUJI <vp-l) 

(Ufll 


Adi bin Hatim berkata, "Aku menyampaikan 
kepada Rasulullah $&, kami adalah kaum 
yang biasa berburu dengan anjing-anjing 
ini/ Beliau menerangkan, 'Jika kamu 
melepas anjingmu yang terlatih dengan 
menyebut nama Allah’, maka makanlah hasil 
buruan yang ia tangkap untukmu, meski ia 
membunuhnya. Kecuali, jika anjing tersebut 
memakannya, sebab aku khawatir anjing itu 
menangkap untuk dirinya sendiri. Jika ada 
anjing lain bersama anjing tersebut, maka 
jangan kamu makan (hasil buruannya)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hewan Sembelihan dan 
Buruarf’ (72), Bab: Apabila telah dimakan 
oleh anjing (7)) 


1 Dari sini dapat dipahami bahwa, jika anjing terlepas 
sendiri, atau tidak terlatih, atau memakan hewan hasil 
buruannya maka hewan hasil buruan tersebut tidak 
boleh dimakan. Karena Allah berfirman , " maka makanlah 
darl apa yang ditangkapnya untukmu." Sebab, dengan 
memakannya menjadi bukti bahwa ia menangkap untuk 
diri sendiri. 


- Penjelasan • 


oj3 : Ini mengisyaratkan, jika anjing 
pemburu memburu dengan sendirinya atau 
tidak terlatih, hewan buruannya tidak halal. 


jc US) 5j£=4 O' *3^ Jl» : Karena Allah 


& berfirman, “ Maka makanlah dari apa 
yang ditangkapnya untukmu." (Al-M&'idah: 
4) Buruan dihalalkan dengan syarat, si pemilik 
anjing pemburu tahu anjingnya menyimpan 
buruan untuknya, dan jika si anjing memakan 
sebagian dari buruannya, ini menunjukkan 
bahwa si anjing menyimpan buruan untuk 
dirinya sendiri. 


HADITS KE-1256 


*ix &\ qgj ^ J <^jx cSj*- 
& jdij a£x &\ & jii dib :jll 
oUsi \ljj * j & oUf lol :JUS s^l^il 

4)1 U :ci! 3453 sjftj yl 

jpii; j uS Jr j-J 

jS tf H :JV5 ii-1 U*,! <|Jl *aJ£ j£l p 

JH 1 £ f! j cdJJt £ c4i^ di 

(cilfjLil jj-jj ujL r -.pj , Jl v'sS' rt : j 


Adi bin Hatim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Nabi jg tentang anak panah yang 
mengenai hewan buruan. Beliau menjawab, 
'Jika panah itu mengenai hewan buruan 
dengan ujung besinya yang tajam maka 
makanlah. Jika terkena oleh bagian 
pinggimya lalu hewan buruan itu mati maka 
janganlah kamu makan karena ia berarti 
bangkai sebab tidak terbunuh dengan ujung 
panah yang tajam/ 


788 



Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku melepas 
anjing pemburuku dengan mengucapkan 
basmalah lalu aku dapatkan ada anjing lain 
bersama hewan buruan itu yang tidak aku 
bacakan basmalah (ketika melepasnya) 
dan aku tidak tahu mana dan dua anjing itu 
yang membunuh hewan buruan itu.' Nabi 
jg bersabda, 'Jangan kamu makan, karena 
kamu membaca basmalah hanya untuk 
anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (M), Bab: Tafsir 
syubhat (3)) 


Penjelasan 

jyJl : Anak panah tanpa bulu atau tongkat 
yang diujungnya terdapat benda tajam. 
Maksudnya, aku bertanya kepada beliau 
tentang berburu menggunakan alat ini. 

jlij : Maknanya mauqudz, yaitu hewan yang 
dibunuh tanpa menggunakan benda tajam, 
seperti tongkat, batu, atau semacamnya. 


HADITS KE-1257 


fLj *5®. &\ & cifc : jvl 

u>Udl taJSo \ C# :J\I 

■ji <• * ' • " • *■ * . •" 

:JU3 cJ&JI AiJLuj JuSj 




oi5 .Sfj ubi Sit oj» * jsi ad* aisi u 
cdiii jjiS. d? j! air oSij 

Su &S slj .d; ssif 6? 


Adi bin Hatim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Nabi tentang hasil buruan yang 
terkena panah, beliau menjawab, 'Jika 
bagian tajam yang mengenainya maka 
makanlah. Namun, jika yang mengenai 
adalah bagian tumpulnya, maka itu adalah 
bangkai.' 

Lalu aku bertanya tentang hasil buruan anjing, 
beliau lantas menjawab, 'Apa yang ditangkap 
untukmu maka makanlah, sebab gigitan 
anjing adalah sebagai sembelihannya. Jika 
engkau dapati anjing lain bersama dengan 
anjingmu, dan engkau khawatir ia ikut andil 
hingga buruannya mati, maka jangan kamu 
makan. Sebab engkau hanya menyebutkan 
nama Allah pada anjingmu (saat melepasnya) 
dan bukan pada anjing yang selainnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Membaca basmalah 
ketika berburu (1 )) 

---Penjelasan - 

Jdi ji-i : Mashdar mudhaf kepada fa’il- 
nya, sementara maful-nya dibuang, yaitu 
hewan buruan. 

flTS : Maksudnya sama seperti sembelihan 
bagi buruan tersebut, sehingga halal 
dimakan, seperti halalnya memakan hewan 
yang disembelih. 


HADITS KE-1258 


od? &Ljf \l \ t : gz. &\ & $\ 

./is % jsl 0 i 3 ‘ js 

/3a JSJU- iSlJ jp aiif djS 






^ ^ ^ i l| ^ * I, | ^ f *5 Cl 

JUU Olj *0*9 V^Jl 00*^ * 


789 



• ^ ** • 

lij .»- : ->a)l <_»L A :.>. j iflllj joU oil vjbS" Yf : j 

(Si^ti _jl Aifi <— >lfc 


Adi bin Hatim m meriwayatkan dari Nabi 
S& beliau bersabda: "Dika kamu melepas 
anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu 
ia menangkap (buruan) dan membunuhnya, 
maka makanlah (hasil buruannya). Dika 
anjing itu memakannya, maka jangan kamu 
makan, sebab ia menangkap untuk dirinya- 
sendiri. Dika anjing tersebut ada bersama 
dengan anjing lain yang belum disebut nama 
Allah saat melepasnya, maka jangan kamu 
makan (hasil buruannya), sebab kamu tidak 
tahu anjing mana yang telah membunuhnya. 

Jika kamu memanah hewan buruan dan kamu 
baru menemukannya setelah lewat satu atau 
dua hari, sedang pada tubuh hewan buruan 
tersebut tidak ada bekas panah lain kecuali 
bekas panahmu, maka makanlah. Namun 
jika hewan buruan itu masuk ke dalam air 
maka janganlah kamu makan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hewan Sembelihan dan 
Buruaii’ (72), Bab: Apabila hewan buruan 
hilang selama dua atau tiga hari (8)) 


HADITS KE-1259 


Uj Jj jill p 6j?jj 61? 


Abu Tsa'labah Al-Khusyani berkata, "Aku 
bertanya, 'Wahai Nabi Allah, kami tinggal di 
daerah Ahli Kitab, apakah kami boleh makan 
dengan bejana mereka? Kami juga tinggal 
di daerah yang suka berburu; kami berburu 
dengan tombak dan dengan anjing yang 
terlatih atau anjing yang belum terlatih. Maka 
apa yang harus kami lakukan?' 

Beliau menjawab, "Berkenaan dengan Ahli 
Kitab sebagaimana yang kamu sebutkan, jika 
kamu bisa mendapatkan bejana yang lain, 
maka jangan kamu gunakan bejana mereka. 
Namun, jika kamu tidak mendapatkan yang 
lainnya, maka cuci dan makanlah dengannya. 

Buruan yang kamu peroleh dengan 
tombakmu, setelah menyebut nama Allah, 
maka makanlah. Buruan yang didapat oleh 
anjingmu yang terlatih, setelah menyebut 
nama Allah saat melepasnya maka 
makanlah. Dan buruan yang didapat oleh 
anjingmu yang tidak terlatih, jika kamu 
sempat menyembelihnya, maka makanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Berburu dengan 
menggunakan panah (4)) 


£gJ U cJl 3 : JI3 XjJu 

**** 

i j&jL 4i\ 

'‘4*° 

U Ul :j\5 U3 

Sil Ujxft jp jil & Ciji 6 
\j<±£ jJ 0i3 

Uj *j£l <uil p ojftl dLji oJu? Uj 


Penjelasan 

jU&T : Bejana-bejana yang mereka gunakan 
untuk memasak babi dan meminum khamar. 

: Ini namanya menyandarkan 
maushu/kepada sifat, karena perkiraannya; 
ali ots , sifatnya dibuang, lalu mudhaf 
ilaihi menggantikan posisinya, dan maushuf 
menggantikan posisi sifat. 

tijU : Selain bejana-bejana ahli kitab. 

iSSi : Tadzkiyah artinya dzabh 

(menyembelih) dan nahr (menikam bagian 


790 



leher tempat urat nadi), dzakaytu asy-syat 
tadzkiyah (aku menyembelih kambing), isim 
kata ini adaiah dzakat, sementara madzbuh 
adaiah hewan yang disembelih. 


HARAM MAKAN HEWAN BERTARING 
DAN BURUNG BERCAKAR 


HADITS KE-1260 

. ;; >• - ji. . - • I ?■»• - 

iS* if 

u»U 

t i— »l> t ^ joU j)\ <_AsS" Vf ) 

y i_Ai 


Abu Tsa'labah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ melarang memakan binatang 
buas yang bertaring. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruarf' (72), Bab: Memakan setiap binatang 
buas yang bertaring (29)) 

Penjeiasan 

ytf j? : Yang digunakan untuk menyerang 
dan memperkuat diri, seperti singa, macam, 
serigala, beruang, gajah, dan kera, atau 
burung yang memiliki cakar, seperti rajaiawi, 
elang, dan nasar. 


BANGKAI HEWAN LAUT HALAL 
DIMAKAN 

HADITS KE-1261 

\jJbu : j\S jjj j>\s? 

tui'ij jJu<^ ^JLc’ iLui aui 


lU3l3 jif # #0^ Jjl 

i J ^ I > I - ' O' | " J 1 1 . I l^lt 

*AJiX**i UjU^U UUM 

^ii j . jUii ouS ^ ud-i di'i 

^ di'U ,j& 3 i vj jus & >Ji u jjU 

^ & ^5 yji* (J-flj 

' , • f • . f 

4coU?l ULb #ju*fr jji U^U^l 

ti •» - ' i * - i -i*f "fi ; - T; 

til “t** * 1 ^ 

J 

j)jr && # j 4 -j 

W ol^ Ji!>r ^ jib* *>*> r» 

j. 

0I4J eJU^fr 

(j>Jl i_Ju— <_jL -\o i-ibi* "\l : j 4^y»-t) 


3abir bin Abdullah meriwayatkan, "Rasulullah 
jgg mengutus kami tiga ratus penunggang 
kuda dan pemimpin kami ketika itu adaiah 
Abu Ubaidah bin AlOarrah untuk mengintai 
unta milik orang Quraisy. Kemudian kami 
bermukim di pantai selama setengah bulan. 
Hingga kami merasa sangat lapar. Akhirnya 
kami memakan daun-daunan yang gugur. 
Karena itu pasukan kami dijuluki Pasukan 
Khabath ( Khabath artinya daun yang gugur). 

Tiba-tiba laut mendamparkan ikan Anbar. 
Akhirnya kami makan sebagian (bangkai) 
ikan tersebut selama setengah bulan. Dari 
tubuhnya yang penuh lemak, kami oleskan 
ke sejujurtubuh kami hingga tubuh kami pulih 
kembali. Kemudian Abu Ubaidah mengambil 
tulang rusuk ikan itu dan memancangkannya 
seukuran orang yang paling tinggi, lalu 
memerintahkan seseorang dan untanya 
lewat di bawahnya." 

Dabir berkata, "Di antara anggota pasukan 
ada yang menyembelih tiga hewan 


791 



tunggangan, kemudian menyembelih tiga 
lagi, kemudian menyembelih lagi tiga, lalu 
hal itu dilarang oleh Abu Ubaidah " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Pantai (65)) 

- Penjelasan 

J13-I : Daun salam, salam adalah sejenis pohon 
berduri, bentuk tunggalnya salamah, daun 
pohon ini namanya qirth yang digunakan 
untuk menyamak kulit. 

: Maksudnya ikan. 

j&\ $ : Kulit pohon ini dijadikan bahan 

perisai. 

aS'Sj y . : Dari lemaknya. 

: Kembali. 

: Tubuh kami kembali kuat dan gemuk 
seperti sebelumnya setelah kurus dan lapar. 

jjlji : Ketika mereka lapar. 


HARAM MEMAKAN DAGING KELEDAI 
PELIHARAAN 


4A1I cJUS &\ Ji 

(jjji- oj [jC- t— A j r A obS* It A>^i.t) 


HAD ITS KE-1262 

? • 

£ 

ji . 5 


> • < 

-\nc 

i » 5 A 


melarang makan daging keledai jinak pada 
hari Khaibar. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

f Llll I jc. : Mut’ah adalah nikah hingga 

batas waktu tertentu. Disebut mut’ah 
karena tujuan pemikahan ini hanya untuk 
bersenang-senang, bukan untuk memiliki 
keturunan atau tujuan-tujuan pernikahan 
lainnya. Di awal Islam, nikah mut’ah 
dibolehkan bagi yang terpaksa, sama seperti 
memakan bangkai bagi yang terpaksa, 
kemudian diharamkan pada perang Khaibar, 
setelah itu diizinkan pada tahun penaklukan 
Makkah atau tahun haji Wada’, setelah itu 
diharamkan hingga hari kiamat. 


HADITS KE- 1263 


-srir 


4i\ :j\j ‘J\ ' * 

j*^L- t A ijuiflllj jJi Vt : j (JljliiJl <*-^»-i) 

(JL-jN/l 


Abu Tsa'labah berkata, "Rasulullah gj 
mengharamkan daging keledai jinak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Daging keledai jinak (28)) 


Ali bin Abu Thalib as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang nikah mut'ah 2 dan 


2 Nikah untuk batas waktu tertentu. Oinamakan nikah mut'ah 
karena hanya bertujuan, untuk senang-senang saja, bukan 
untuk punya anak atau tujuan nikah lainnya. Di awal Islam 
datang, nikah mut'ah dibolehkan, kemudian diharamkan, 
kemudian dibolehkan lagi pada saat Fathu Makkah atau 
Haji Wada', setelah itu diharamkan hingga hari kiamat. 


HADITS KE-1264 

4jjl \J£i :Jll tjlfr do -NCH 


792 



Ibnu Umar berkata, "Nabi jg melarang makan 
daging keledai peliharaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 


HADITS KE-1265 


: Jl 3 &\ Jji $ ^1 -ttlo 

? nji 2 s'l'i * ? 

cJ£ dl 4 £3j 

^ ^su jjaiii 

j*iU 5^3 jJ jLoJI lyLiS' l jJuoj 

di Oil :( Jjf ^ iei ji) 4)1 jui j\l £i 

<L d^ j3 dV fLj d* Ai ^ji ^ 

l» <_j\j {* , j9ji <_jb£” oY : j 4j^i-t) 

(<-jA' u&jt (i fWJ' 


Penjelasan 

S&15- : Sangat lapar. 

jjiijl : Miringkan tungku-tungku itu agar 
semua isinya tumpah. 

%J£u Stf : Jangan kau makan. 

JJ& p : Tidak diambil seperlimanya. 

ojl : Secara pasti, berasal dari kata batt yang 
berarti memutus, kata ini beri’rab nashab 
sebagai mashdar. 


HADITS KE-1266 


‘Jjl ij>) 4AJl -WV\ 

rjh gtaS jbj d£ &\ £ gji? 

di Al 

(jjj> yjft uL rA 


Ibnu Abi Aufa berkata, "Kami mengalami 
kelaparan beberapa malam saat Perang 
Khaibar. Dan pada hari penaklukan 
Khaibar, kami mendapatkan keledai- 
keledai peliharaan penduduk dan kami 
menyembelihnya. Ketika periuk-periuk sudah 
mendidih, penyeru utusan Rasulullah g§ 
berseru, 'Tumpahkanlah periuk-periuk itu dan 
jangan kalian makan daging-daging keledai 
itu sedikit pun.'" 

Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Menurut kami, 
Nabi melarang memakannya karena belum 
dibagikan bagian seperlima (ghanimahnya). 
Namun, sebagian orang berpendapat bahwa 
beliau memang melarangnya secara mutlak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" 
(57), Bab: Memperoleh makanan di wilayah 
perang (20)) 


Af-Bara' dan Abdullah bin Abi Aufa 
meriwayatkan bahwa mereka pernah bersama 
Nabi dan berhasil memperoleh beberapa 
ekor keledai, lalu mereka memasaknya. Tiba- 
tiba seorang penyeru utusan Nabi berseru, 
"Tumpahkan (isi) periuk-periuk kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangarf' (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 


HADITS KE-1267 


:J13 «U£i 4SH 

fLj *3^ lie J6\ 

ciZ if >P ojilii fry- S $ y 

&&\j£\ p- £ ^SJ> jf^j? 

(jj;> 5 i—Aj rA i_j bS" ’ll 4e>-^\) 


793 



Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak 
tahu, apakah Rasulullah $§ melarang 
memakan daging keledai karena ia adalah 
kendaraan masyarakat dan beliau tidak 
ingin jika kendaraan (sarana transportasi) 
mereka lenyap, atau memang beliau 
mengharamkannya pada had Khaibar khusus 
untuk daging keledai jinak ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangari' (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

a! p J6 : Yaitu memakan daging keledai jinak. 

(j-AUl : Unta-unta untuk membawa 
barang-barang mereka. 

CSjs : Karena dimakan. 

fi - : Penjelasan untuk kata ganti yang ada 
dalam kata (iiji). 


HAD ITS KE-1268 


tilfr &\ lJu< Ijjy -W*VA 

jJjs ui}o J\j fLj & 5411 d\ 

£ :Vj5vS o! 5 $l ojj> jIJ U £ : jvl $ 

Y\ Ujl >5 lijjJ'l :j\S 

obJl <_»Ij T'C !( JlbU <_jU^ n 

(jUjJI Ojjt _}! Us* 


Salamah bin Al-Akwa' m meriwayatkan 
bahwa Nabi jg§ melihat api yang dinyalakan 
pada hari Khaibar. Beliau bertanya, "Untuk 
apa api itu dinyalakan?" Mereka menjawab, 
"Untuk memasak daging keledai peliharaan 
(jinak)." Beliau berkata, "Pecahkan dan 
tumpahkanlah (periuk itu) " Mereka bertanya, 
"Mengapa kita tidak menumpahkan 


kemudian mencuci (periuk itu) saja?" Beliau 
berkata, "Ya, cucilah!" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman~Kezalimari' 
(46), Bab: Apakah boleh memecahkan guci 
yang di dalamnya terdapat arak (32)) 

Penjelasan 

jJjS U j& : Dengan menyebut alif pada (U) 
istifham dengan memasukkan huruf jar, 
penggunaan seperti ini jarang. 

: Maksudnya tungku-tungku tersebut. 
liy jk\j : Tuangankan. 

IjLil : Cucilah tungku-tungku itu. 


BOLEH MAKAN DAGING KUDA 


HADITS KE-1269 


<UJl 4JJI “WM 

jfry jJuiy aJlC 4JJI 4JJI J :J!5 

jlil 




3abir bin Abdullah berkata, "Rasulullah 
^ melarang makan daging keledai jinak 
dan memberi rukhshah (keringanan) untuk 
memakan daging kuda pada saat hari 
Khaibar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangari' (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

jX\ Tentang hukum memakan daging 

keledai. 

jil : Memakan daging-dagingnya. 


794 



HADITS KE-1270 


HADITS KE-1272 


I **’ «*’ 

4jk)1 (§f j jfa.) ££l CJj pU~u! <io^ — 

*3* JjSM jp tij# icJlS .U*A 

sdl'UCjl.fLj 

_^9cJI >_jU ft :ju*o)Ij ^OLjll Yf :j (JJjUxJI 

<0^ 


Asma binti Abu Bakar ® berkata, "Pada masa 
Nabi 2g kami pernah menyembelih kurban 
berupa kuda, lalu kami memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan” (72), Bab: Kurban dan Penyembelihan 
(24)) 


Penjelasan 

j&Lj i£c- Jal j 4£ jt : Yaitu pada zaman 
beliau. 


BOLEH MAKAN DAGING KADAL 
GURUN (DHAB ) 3 

HADITS KE-1271 

aI* & JVS -\W\ 

•iii'T omU : jdy 

('-■■Jail i_jU YT Yf : j *»^£-l) 


Ibnu Umar ass meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Daging kadai gurun, aku tidak 
memakannya dan tidak mengharamkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Blawak( 28)) 


Aill ^ Qil <*4^ -WW 

^11 ol«{ if fLj 

t^sl- Oj ^ 4 j c^JLwj aJia 

& 

Jji j JUl I^mw«\ 3 jail* AjI tjaJuuj A-lfr 

£$ <\£&\ J\ jjf : fLj *3© iiji <&i 

if ^ S Jtfjf jSu- 

jJI jji- i— A j T jL»-i v_jViS” 0 


Ibnu Umar ass meriwayatkan dari Nabi jg 
bahwa ada beberapa orang shahabat 
beliau, yang di antaranya adalah Sa'ad 4 
makan daging. Tiba-tiba seorang istri Nabi 5 jg 
berseru, "Hai, itu daging kadai gurun!" Mereka 
pun berhenti makan. Lantas Rasulullah $£ 
bersabda, "Makanlah, ia halal."— atau ‘Tidak 
mengapa — dimakan (perawi ragu). Tapi, itu 
bukan makananku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "KhabarAhad' (95), Bab: 
Kabar dari seorang wanita (6)) 


• Penjelasan - 


Sa’ad bin Abi Waqqash. 

j 'Jhj SaiI tir* *1/’*^ • Is 

adalah Maimunah. 


: Maksudnya para sahabat tidak jadi 
makan. ^Ufc & : Yaitu makanan yang 

tidak biasa bagiku, karena itu aku tidak 
memakannya, karena ia haram. 


3 Ohab (Uromastyx aegyptia) adalah sejenis biawak padang 

pasir yang terdapat di Timur Tengah dan termasuk 4 Sa'ad bin Abu Waqqash 

herbivora. Panjangnya 14-36 inci. (Wikipedia) 5 Maimunah 


795 



HADITS KE-1273 


HI ^ ci -'<vr 

«^Li Jp <j punj 4-lfr 43)1 43) l 

cJi J ds Ujup #1 £)£$ 

" s - ? »j • . ,J , .» * >-•■:> ,-*>•? 

C%*-U3 .X>- <d>j\3-l CJj t.U> < 4 I»-I 4J 

dl <5§ fLj *3* 4S« Ji 4 S 11 diii 

ug *6 a JAj a iM. Ji . p ua Si; fiS 
«iiii jj si .fLj sin Ji in jjij 

«3)1 Jj-jj bj^"\ :jj*<ajl»l Sl^il cJllI 

g di*Ji ji 4 3WS u & Ji 

4^ic> 43)1 43)1 £3^9 43)1 

iin fi^i :ojjii ^ JU3 4Jjl ^ 

%£}* fJ jr^j A : Jj-6 ^ 

J^jj aSSfc 43jjo-ll :5}& jli cillftl jjJl 

dij&{Lj&&\&4Si\ 

^*0 i_jU V 1— >bS" V* 4 ^-^t) 

v* jifa i 4! j^L *)i |juj a^Jlc xj)i 


Khalid bin Al-Walid meriwayatkan bahwa 
ia bersama Rasulullah jg pernah menemui 
bibinya, Maimunah, yang juga bibi ibnu 
Abbas. Kemudian ia mendapati kadal gurun 
yang telah terpanggang yang dibawa oleh 
saudari bibinya, Hufaidah binti Al-Harits dan 
Najed. Maimunah pun menyuguhkan biawak 
itu kepada Rasulullah g§. 3 a rang sekali beliau 
mengulurkan tangan untuk mengambil 
makanan hingga beliau dipersilakan bahwa 
makanan itu untuk beliau. Rasulullah 
mengulurkan tangan beliau ke arah kadal 
gurun, lalu seorang wanita yang hadir di situ 
berkata (kepada yang lain), "Beritahukan 
kepada beliau makanan yang telah kalian 


suguhkan!" Seseorang memberitahu, "Itu 
adalah kadal gurun, wahai Rasulullah?" 

Seketika itu Rasulullah %% menarik tangan 
beliau dari daging kadal gurun hingga Khalid 
bin Al-Walid pun bertanya, "Apa daging 
biawak itu haram, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak, hanya saja daging itu 
tidak ada di negeri kaumku, karena itu aku 
tidak mau memakannya." Khalid berkata, 
"Aku pun mengambil dan memakannya, 
sedangkan Rasulullah jg| melihat aku makan ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " MakanarT (70), Bab: 
Tidaklah Nabi makan kecuali telah 
membaca basmalah dan mengetahui apa itu 
(10)) 

Penjelasan 

i£)U- : Karena Maimunah adalah saudari 

ibu Khalid, Lubabah si sulung binti Harits. 

tfts. iJlij : Saudari ibu Ibnu Abbas, Lubabah 
si bungsu. 

&££■ : Panggang. 

i : Menjulurkan tangan. 

IjliJI : Isim jamak. Ada yang mengatakan, 
jamak taksir dari wazan-wazan jumu’ul 
qillah, tidak ada bentuk tunggalnya, 
mengikuti pola fi’lah, kata ini adalah salah 
satu di antara empat kata mabni yang 
digunakan untuk bilangan paling kecil. Az- 
Zamakhsyari menuturkan, niswah adalah 
isim mufrad untuk jamak kata imra’ah, ta’ 
ta'nits kata ini bukan hakiki, karena itu tidak 
disamakan dengan fi’ilnya ketika ta' ta'nits 
disandarkan padanya, sehingga bisa disebut; 
(pi Jl> . Pendapat lain menyatakan, niswah 
adalah isim jamak katsrah, sehingga boleh 
diberi tanda atau tidak, seperti contoh; flS 
xa dan j!> dJVi . Wanita yang berkata dalam 
hadits ini adalah Maimunah. 

o&i : Fi'il mudhari' dari kata »^l)i artinya 

jiwaku tidak menyukainya. 


796 



: Untuk meralat, artinya di sini 
adalah menegaskan khabar, seakan beliau 
mengatakan, "la tidak haram.” Beliau ditanya, 
“Kenapa engkau tidak memakannya?" 
Beliau menjawab, “Karena ia tidak ada di 
bumi kaumku.” Fa' dalam (,ji*.S) adalah fa’ 
sababiyah. 


HAD1TS KE-1274 


-KYI 

^ Ji ^ ^ f I oj*i 
jk'S .dsfj vinj us|( 3iu 

^ JLc- <uii 

Si;u jp J$ti # jvl jjls 4J.il 
u ai> jjj ^ 3ii *bi j# 
fllj Jic. 4)1 4JJ1 » JjU jp jSl 

J>fi ujU V cjUS' o\ 


Ibnu Abbas m berkata, "Ummu Hufaid 4 , bibi 
Ibnu Abbas, menghadiahkan keju, minyak 
samin, dan daging kadal gurun kepada Nabi 
M- Beliau pun memakan keju dan minyak 
samin, tapi membiarkan daging kadal gurun 
karena tidak menyukainya." 

Ibnu Abbas berkata, "Semua dihidangkan 
pada makanan Rasulullah jg. Sekiranya ia 
(daging biawak) diharamkan, tentu tidak akan 
dihidangkan pada makanan Rasulullah j§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (72), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

Penjelasan 

xjZ. ft : Namanya Huzailah, bentuk tashghir 
dari kata hazlah, ia adalah saudari Ummul 
Mukminin Maimunah. 

6 Saudara perempuan ummul Mukminin, Maimunah. 

797 


lEsi : Susu yang dikeringkan. 

lliij : Jamak dhabb (biawak). ijllS : Karena 
merasa tidak suka. 


BELALANG HALAL DIMAKAN 


jA. 


HAD1TS KE-1275 


‘U*j£ 31)1 qgj Jjl *J\ ^1 -KYo 

<j tlStj aJc- 4JJI 'gSJl Ujji- :Jlfl 

Sl^Ll a jS'U tl3L» Jl oljji- 

(aj J jj ijIj Y :c^I ujbS" rj ^UtJI a>^>1) 


Ibnu Abi Aufa m berkata, "Kami mengikuti 
peperangan bersama Nabi sebanyak 
tujuh kali, atau enam kali. Kami sering makan 
belalang bersama beliau 7 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah i" (72), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

Penjelasan 

a'jil & : An-Nawawi menukil ijma' 

halalnya memakan belalang. 


KELINCI HALAL DIMAKAN 

HAD1TS KE-1276 

U^Jjl :Jll tilft 31)1 <j gj ^1 -WV\ 

.0j fjiii £jf 

iiy A^tli .Site C? ^ c_j!l 


7 Imam Nawawi menukilkan adanya ijmak (konsensus) 
ulama bahwa hewan belalang halal untuk dimakan. 



j' i ^ £ ’ ^ Ji ^ 

k ^ j^i} «^Lii i^jj^ 

(jUiJI uli * ul^* *\ :j ( 5 jlnJI <>^>!) 


Anas ess berkata, "Kami pernah disibukkan 
untuk menangkap kelinci di lembah 
Marruzh Zhahran. Orang-orang berusaha 
menangkapnya hingga mereka keletihan. 
Kemudian aku bisa menangkapnya lalu 
aku bawa menghadap Abu Thalhah. 
Dia lantas menyembelihnya kemudian 
mengirim daging paha depannya atau paha 
belakangnya kepada Rasulullah g§. Beliau 
pun menerimanya lantas memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah " (72), Bab: 
Menerima hadiah binatang buruan (5)) 

- - • Penjelasan 

: Kami mengejar. 

\Zj l : Isim jenis, disebut untuk kelinci jantan 
ataupun betina. 

p : Isim ‘alam mudhaf ilahi, i’rabnya 
untuk kata yang pertama ip), semen tara yang 
kedua selalu majrur karena idhafah. 

Ia adalah sebuah tempat di dekat Makkah. 

IjlSlSs : Mereka letih dan lelah (mengejar 
kelinci). 

: Aku kemudian mendapati kelinci itu. 

uf : Suami ibunya Anas, namanya Ummu 
Sulaim. 

: Bagian tubuh di atas paha (pantat). 
iiJu : Menerima pemberian tersebut. 


BOLEH MENGGUNAKAN SENJATA 
UNTUK BERBURU DAN LARANGAN 
MENGGUNAKAN KETAPEL 


HAD ITS KE-1277 


^ . j A jS* 5 .** % # i • 

Ail tjJuU Alii -Uf. -^YY 


\ - ^ 


op=u $ Jl ( J%j jJu ij aJl& 4)1 

A, jjj S j ^ Aj 1^4 S Ail : jV5j Jlil 

^ 6U5i tUSj Ji cjji 

dijj^-1 :a 3 <JUi tlijp Juo oTj 

jl tjjjU ^i Ail jJui/j aJlp 4)1 4)1 

iji} iji' adils J# civ; < Jiii ;/ 

L>j^l uli a :.uJlj ubT Vr te-jS-l) 

(ojjJIj 


Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan 
bahwa ia melihat seorang laki-laki melempar 
batu dengan ketapel, maka Abdullah bin 
Mughaffal menegur, "Uangan melempar 
batu dengan ketapel, sebab Rasulullah 
telah melarangnya," atau ia mengatakan, 
"Rasulullah membencinya." 

Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak bisa 
digunakan untuk memburu buruan S * * 8 dan tidak 
bisa digunakan untuk melukai (membunuh) 
musuh. la hanya bisa mematahkan gigi dan 
memecahkan mata." 

Setelah itu ia kembali melihat lelaki tersebut 
melempar batu dengan menggunakan 
ketapel, maka ia pun berkata, "Sudah aku 
sampaikan kepadamu hadits Rasulullah 
gjj, bahwa beliau melarang atau membeci 


S Sebab, ketapel dapat menyebabkan hewan buruan mati 

karena kekuatan orang yang menggunakannya, bukan 

karena ketajamannya. Sehingga, menurut kesepakatan 

ulama, hewan yang mati karena terkena ketapel haram 
untuk dlmakan. 


798 



ketapel, namun kamu tetap melakukannya. 
Sungguh, aku tidak akan berbicara denganmu 
begini dan begitu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buman" (72), Bab: Berburu dengan melempar 
dan memakai senjata (28)) 

Penjelasan 

: Melempar batu kerikil atau biji-bijian 
diantaraduajari. 

: Kayu yang digunakan untuk 
meleparkan batu kerikil atau biji-bijian 
(ketapel). 

aj S : Karena ketapel membunuh 
dengan kekuatan orangyangmembidik, bukan 
ketajaman benda yang digunakan untuk 
membidik. Untuk itu, semua buruan yang 
terbunuh karena ketapel, haram hukumnya. 

Sfj : Dijelaskan dalam Al-Mishbdh; naka'tu 
fit ‘aduwwi naka'an, mengikuti bab nafa’a 
yanfa’u, dialek lain menyebut; nakaytu fihi 
unki, mengikuti bab ramayarmi, isim kata ini 
adalah nikayah, artinya aku membunuh dan 
menawan. 

: Maksudnya bidikan atau lemparan. 
Maknanya; larangan membidik buruan 
dengan ketapel, karena beresiko membunuh 
hewan bukan untuk dimakan. Ini dilarang, 
namun jika yang bersangkutan masih sempat 
menyembelih buruan yang ia bidik dengan 
ketapel dan semacamnya, buruan halal 
dimakan. 


LARANGAN MENGURUNG BINATANG 
HINGGA MATI 

HAD1TS KE-1278 

J6 :jlJ -WYA 


(iJLjdl \j hiJl y 

Anas berkata, "Nabi sgsj melarang mengurung 
binatang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan " (72), Bab: Larangan memutilasi 
binatang yang masih hidup (25)) 

- Penjelasan 

ji : Diikat untuk dijadikan sasaran panah 
hingga mati. 


HADITS KE-1279 


‘Jr*- & **-» 

i' .f . .. i-? +*» *, -• » ‘if 

| jj\ \j\j Uli 

•j£=> i i_j1j TO <— Yt :j (JJjlivJl 

-dill yt 


Hadits Ibnu Umar dari Sa'id bin Dubair 
m berkata, "Aku pernah bersama Ibnu 
Umar melewati beberapa pemuda atau 
sekelompok orang yang sedang menjadikan 
ayam sebagai sasaran lempar mereka. 
Ketika mereka melihat Ibnu Umar mereka 
pun kabur. Ibnu Umar lalu berkata, "Siapa 
yang melakukan inil Sesungguhnya, Nabi jg 
melaknat orang yang melakukan perbuatan 
seperti ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Larangan memutilasi 
binatang yang masih hidup (25)) 


799 



Penjelasan 

ksJu : jamak fata. Futuwwdh artinya 
mencurahkan kemurahan had, menahan diri 
untuk menyakiti, tidak mengadu, menjauhi 
segala hal yang diharamkan, dan menerapkan 
kemuliaan akhlak. 

: mereka membidik hewan tersebut 
untuk mereka bunuh. 



BAB 37 
SEMBELIHAN 


WAKTU MENYEMBELIH 


HAD ITS KE-1280 

4&I :J15 \fA* 

'll-: s{ ft • fii /■T", 

: JU3 |0j (i r Ja#> jaj ^9cJl j»g ^Juuj *JL& 

i>°J ‘VP** OLr*-' ^*4^ ‘ij-ae o' J** ^ 4>° 

■*.1 4 I I *• •'"'t'” •*[ 

4JJI |Mib i^Juid |J 

oli TT oUS* \T : j 4a»p.l) 

(ju«jt ^ ^uij 


Hadits dari Jundab m, yang berkata, "Nabi 
Si melaksanakan shalat Hari Raya kurban, 
lalu beliau menyampaikan khotbah, lalu 
menyembelih. Kemudian beliau bersabda, 
'Barang siapa menyembelih hewan sebelum 
shalat maka ia harus menyembelih hewan 
kurban lain sebagai penggantinya. Dan 
barang siapa yang belum menyembelihnya, 
maka sembelihlah dengan nama Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari RaycT (13), 
Bab: Pembicaraan Imam dan jama'ah ketika 
sedang khatbah id (23))) 

Penjelasan 

fa : Yaitu shalat Id. 

4>i pL\i jyiJj : Yaitu karena Allah, ba' di sini 
bermakna lam, atau berhubungan dengan 


kata yang dibuang, maksudnya karena 
ketentuan Allah, atau mencari berkah dengan 
nama Allah. Menurut pendapat jumhur, 
membaca basmalah saat menyembelih 
hukumnya sunnah berdasarkan hadits 
marfu’ Muslim; "Siapa melihat hilal (bulan) 
Dzulhijjah lalu ingin menyembelih (hewan 
kurban), maka hendaklah menahan diri 
(jangan mengambil) bulu dan kuku* 
kukunya.” Syarat yang dikaitkan dengan 
kehendak menafikan hukum wajib. 


HADITS KE-1281 


‘ $£& yjlfr fji %\jA\ AN 

3 jus djU» J3 $ i ^ ju. 

|JL slit :jjuuj aSp 4Xll & 4 jjl 

4JU I u 

y : Ji p : Jis jidi 

•*** ^ 

6L2»Vj SiSpiS sSui 

Jji u>L a vr 

(j*l\ ^ (jjS pLy «-1 c 


Al-Bara' bin Azib as berkata, "Pamanku, Abu 
Burdah pemah menyembelih hewan kurban 


801 



sebelum shalat (Id)) Maka Rasulullah $§ 
bersabda kepadanya, 'Kambingmu hanya 
daging biasa (bukan daging kurban))' 
Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku 
hanya memiliki seekor jad'ah (anak kamblng 
yang berusia dua tahun))' Beliau bersabda, 
'Sembelihlah kambing tersebut, namun hal itu 
tidak sah untuk selain kamu.' 

Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, 
'Barang siapa berkurban sebelum shalat (Idul 
Adha), ia hanya menyembelih untuk dirinya 
sendiri, dan barang siapa menyembelih 
setelah shalat, maka sempurnalah ibadahnya 
dan dia telah melaksanakan sunah kaum 
muslimin dengan tepat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" ( 73), Bab: Sabda 
Nabi$g untuk Abu Burdah: "Sembelihlah anak 
kambing." (8)) 


Penjelasan 

sSUJi : Maksudnya sebelum shalat ‘id. 
Alif dan lam ini untuk sesuatu yang sudah 
diketahui. 

: Maksudnya kambing yang engkau 
sembelih sebelum shalat Id. 

pi ,\1 : Bukan hewan kurban dan tidak ada 
pahalanya. Idhafah kata ini rumit difahami, 
karena idhafah ada kalanya maknawiyah 
yang diperkirakan dengan (dari), seperti 
kata berikut; jjji pi (cincin dari besi), atau 
diperkirakan dengan lam kepemilikan, seperti; 
*3 (budak milik Zaid), atau diperkirakan 
dengan ^ (dalam, di, pada), seperti; 

(pukulan pada hari ini), dan ada kalanya 
lafahiyah sebagai sifat yang dihubungkan 
kepada ma’mul- nya, seperti dan 

kalimat jLi . , namun kedua kemungkinan 
ini tidak berlaku untuk kata pi ill. 

Tanggapan; idhafah ini dengan perkiraan 
huruf yang dibuang, maksudnya kambing 
yang dagingnya dimakan sebagai makanan 
biasa, bukan makanan ibadah, atau 


semacamnya, maksudnya kambing bukan 
untuk kurban. Ini namanya mudhaf kepada 
kata yang dibuang yang ditempatkan pada 
posisi mudhaf ilaih. 

&>-iS : kambing yang biasa masuk rumah yang 
usianya tidak tertentu. 

yd\ Itli : kambing yang belum menginjak 
usia tiga tahun. 

t#il:yaitusembelihlahhewansembelihanmu, 
khusus untukmu saja. 

j-iti : maksudnya daging yang ia makan 
seperti biasa, bukan daging kurban. 

i&li p lai : Ibnu Atsir menjelaskan, nasikah 
adalah hewan kurban, bentuk jamaknya 
nusuk. Nusuk juga berarti ketaatan, ibadah, 
dan apapun yang kita gunakan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. Nusuk 
adalah sesuatu yang diperintahkan syariat. 


HADITS KE-1282 

» • - 


m ^1 J13 :J13 j-il Vi ^ -KA? 

fils JjxAi S^LaJl :£Lj aJLc- 

j* lift : J\H « jij 

jj Cjj <udl jlSls 


Anas ase berkata, "Nabi $5 bersabda: 'Barang 
siapa menyembelih sebelum shalat hendaklah 
ia mengulanginya' 1 . "Lalu berdirilah seorang 


1 Sebab, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul 
Adha tidak sah dilakukan sebelum shalat 'Id. Karenanya, 
ia harus menyembelih lagi setelah shalat 'Id. 


802 



laki-laki seraya berkata, 'Pada hari ini daging 
sangat diharap.' Laki-laki itu kemudian 
menyebut-nyebut tetangga-tetangganya, 
dan seakan Nabi membenarkan orang itu. 
Lelaki itu berkata, 'Sungguh, aku berkurban 
dengan seekor jadz'ah lebih aku sukai dari 
dua ekor kambing.'" Nabi jg pun memberikan 
keringanan untuk orang tersebut. Aku (Anas) 
tidak tahu apakah keringanan itu juga berlaku 
untuk yang lain atau tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Dua Hari Rayd‘ (40), 
Bab: Makan pada hari kurban" (5) )) 

- - Penjelasan 

: Mengulangi sembelihan, karena 
sembelihan dimaksudkan untuk kurban, 
tidak sah disembelih sebelumnya. 

’• Maksudnya fakir dan miskin. 

: Ibnu Atsir menjelaskan, jadza' jika 
dikaitkan dengan usia hewan artinya hewan 
muda dan kuat, yaitu unta yang memasuki 
tahun kelima, atau sapi dan kambing yang 
berusia dua tahun. 

jji £\1 : Karena dagingnya enak, 

gemuk, dan banyak lemaknya. 

: Maksudnya orang tersebut, 
sehingga hukumnya berlaku umum untuk 
seluruh mukallaf. 

S ^ : Sehingga hukumnya khusus berlaku 
untuknya. Masalah ini diperdebatkan para 
ahli ushul fiqh; apakah khitab syariat untuk 
seseorang khusus berlaku untuknya saja, 
atau berlaku secara umum. Pendapat kedua 
dalam masalah ini dinyatakan Hanabilah. 


HAD1TS KE-1283 


« s<!> * • , 


* 5 * 0 " 


* + *T *•’ a ? * i « 

^ J *9 i SjZS’ £ 

•* ** 

* 

Col : JIa9 

aJSj t->l> ^ <->k 5 * i* tSjLOl A>y».t) 

(U j&j L . — ill j 


Uqbah bin Amir m meriwayatkan bahwa Nabi 
gg memberinya kambing yang hendak beliau 
bagikan untuk para shahabat beliau, kemudian 
tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri 
sendiri. Hal itu diberitahukan kepada Nabi jg, 
lalu beliau bersabda, "Sembelihlah ia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perwakilan" (40), Bab: 
Perwakilan seorang rekan kepada rekannya 
dalam pembagian dan selainnya" (1 )) 


— Penjelasan 

IjZ : Kambing kecil ketika sudah kuat, atau 
ketika sudah berusia satu tahun. 


SUNAH MENYEMBELIH SENDIRI 
DAN TIDAK MEWAKILKAN, SERTA 
MEMBACA BASMALAH DAN TAKBIR 


HAD1TS KE-1284 


(Jvb :j\5 -KAl 

fl -j ^ 

'u^a r \Xa Jp aL>j ij&j { J^j 


Anas m berkata, "Nabi pernah berkurban 
dengan dua domba putih yang bertanduk. 
Beliau menyembelihnya dengan tangan 
beliau sendiri sambil menyebut (nama Allah) 
dan bertakbir, dengan meletakkan kaki 
beliau dekat pangkai leher domba tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Bertakbir ketika menyembelih (14)) 


803 



Penjelasan 

oUJiii : Amlah adalah wama yang putihnya 
lebih dominan dari hitamnya. Pendapat lain 
mengartikan putih murni. 

: Aqran adalah kambing yang memiliki 
dua tanduk. 

: Shafhah segala sesuatu artinya wajah 
dan bagian depannya. 


BOLEH MENYEMBELIH DENGAN 
SEGALA ALAT YANG DAPAT 
MENUMPAHKAN DARAH, KECUALI 
GIGI, KUKU, DAN TULANG 


kalian; gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku 
adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa 
Habasyah (untuk menyembelih))' 

Kami lalu mendapatkan rampasan unta dan 
kambing, saat ada salahsatu unta tersebutyang 
kabur, maka seorang laki-laki melemparnya 
dengan anak panah, hingga dapat 
menangkapnya kembali. Maka Rasulullah jg 
bersabda, 'Sesungguhnya di antara unta-unta 
ini ada yang liar sebagaimana binatang buas, 
jika kalian merasa susah dibuatnya, maka 
lakukanlah seperti itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Bunjari' (72), Bab: Hewan yang kabur 
disamakan dengan binatang buas (23)) 


HAD1TS KE-1285 


cii im -wa® 

t£S c~UJj jjtft 4 ill 

ill ^5)1 Jp l U «0L)1 jl J?i£-1 

pi d dsl^bj p i p 

Jjl V-p \j iiai 1 <5 JU3 JilLlI U lj cpui 

‘ji* 4^ -^9 

Sj :pj At p in jp jcs 

i^ ^iji 

Is U tr ^sUjII vjti' Yt ^ <v-l) 


Rafi' bin Khadij berkata, "Aku berkata, wahai 
Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh, 
sementara kita tidak lagi mempunyai pisau 
tajam?' Beliau menjawab, 'Sembelihlah dengan 
sesuatu yang dapat mengalirkan darah, 
sebutlah nama Allah, lalu makanlah, kecuali 
dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada 


Penjelasan-- 

l!) : Rangkaian kata ini menempati 
posisi ma’mul kata l^iit , khabar o! , kata 
aslinya nun dibuang karena di- 
mudhaf- kan, sehingga menjadi jiW, orang 
Arab membuang dhammah yang huruf 
sebelumnya berharakat kasrah, mereka 
membuang kasrah, selanjutnya harakat 
dhammah huruf ya’ dialihkan ke huruf qaf, 
selanjutnya ya' dibuang karena berharakat 
sukun setelah waw sukun. 



atau parang. 


tfjull jamak cp artinya pisau 


: fi’il amar dari kata ‘ajalah, artinya 
segerakan hewan mad, jangan sampai hewan 
mati tercekik. 

0^ : Dari kata bp.J* f4* \'J& 5$ artinya 
hewan ternak suatu kaum mati. Dengan 
demikian, makna kata ini adalah membunuh 
hewan kurban dengan disembelih dan 
menghilangkan nyawanya seiring dengan 
keluamya darah. 

(5)1 'J$\ : Inhar artinya mengalirkan dan 
mengucurkan darah dengan banyak, 
keluarganya darah dari titik sembelihan 
disamakan seperti aliran air di sungai. 


804 



yJai\j jlll : Dilarang menyembelih 
menggunakan gigi dan kuku hewan, karena 
orang yang menyembelih menggunakan 
kedua benda ini, ia mencekik hewan dan 
tidak memutuskan urat lehemya. 

Jj] : Maksudnya unta-unta rampasan 
perang. 

jm 14 L llj : Ada seekor unta yang terlepas. 

L\j \ : Jamak sjJ artinya menjadi liar dan tidak 
jinak lagi. 


HAD1TS KJE-1286 

. f *»4 •• ^ ^ ^ • y 

Qp £« Ui :Jl9 - WA1 

6Utd jdlj 4&I 

jp 5% : ji5 Su £u>S ££ jaa 

jjAa)I \j*+aij IjJujwO 3 

*cJUS” \1 jjJulb jjuwj *JL& 4JJ1 

• - <•<4. .. ‘L * ' "■>''* + " S 5* 

*4r? jkMkd J4-) 

^ O^j <|LftCC'\i ojJJai 

5i ■?!- 5* • ' »*• 9 .*, 

0\ : U» f* (jJjAW 

^ &aJ u& Ci Juljl sl4) 

<J& jl f>-j bl :oJi .llS-.A 4j \yuSa& Igl* 
: JVl gl3l c^4Jj tlj&jj£jl 

ojJ£*3 <aJl£’ 4JJI |LwjI jS'ij j»jJl y^\ U 

p! d OUS pi 


Rafi' bin Khadij m berkata, "Kami bersama 
Nabi^di Dzul Hulaifah ketika sebagian orang 
terserang lapar lalu mereka mendapatkan 


(harta rampasan perang berupa) unta dan 
kambing. Saat itu Nabi jg berada di belakang 
bersama rombongan yang lain. Orang-orang 
yang lapar itu segera saja menyembelih lalu 
mendapatkan daging sebanyak satu kuali. 
Nabi^punmemerintahkanagarkualitersebut 
dikeluarkan isinya. (Karena daging itu belum 
dibagikan dari ghanimah)) Kemudian beliau 
membagi rata; setiap sepuluh kambing sama 
dengan satu ekor unta. 

Namun, ada seekor unta yang lari lalu mereka 
mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu, 
di antara mereka ada yang memiliki seekor 
kuda yang lincah lalu ia mencari unta tadi dan 
memburunya dengan panah hingga akhirnya 
Allah menakdirkannya dapat membunuh 
unta tersebut. Kemudian beliau bersabda, 
'Sesungguhnya binatang seperti ini hukumnya 
sama dengan binatang liar. Maka apa saja 
yang kabur dari kalian (lalu didapatkannya), 
perlakukanlah seperti ini.' 

Aku berkata, 'Kita berharap atau khawatir 
bertemu musuh esok hari sedangkan kita 
tidak punya pisau, apakah kita boleh 
menyembelih dengan kayu?' Beliau berkata, 
'Setiap yang ditumpahkan darahnya dengan 
disebut nama Allah maka makanlah, kecuali 
gigi dan kukunya, dan aku akan sampaikan 
tentang itu. Adapun gigi, termasuk tulang, 
sedangkan kuku merupakan pisaunya orang- 
orang Habasyah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kerja Sama" (72), Bab: 
Pembagian kambing (3)) 

— Penjelasan 

jyjlijl Ijliu j : Setelah mereka meletakkan 
daging di dal am tungku-tungku tersebut. 

: Dimiringkan untuk menuangkan 
isinya. An-Nawawi menjelaskan, karena 
mereka sudah berada di Darul Islam, tempat 
dimana mereka tidak boleh memakan barang 
rampasan perang milik bersama, karena 
memakan sebagian di antara barang-barang 


805 



rampasan perang ini hanya dibolehkan di 
Darul Harb. Perintah menuangkan isi tungku 
dimaksudkan membuang kuahnya sekalian 
sebagai hukuman bagi mereka. 

piiJl S'jis- Jiii : Mereka menyamakan 
sepuluh ekor kambing dengan seekor unta 
mengacu pada harga kambing dan hewan 
pada saat itu. 

x * : Lari dan terlepas. 

fi&it : Membuat mereka tidak berdaya. 

tsjili : Condong dan berkeinginan. 

pi 1* : Maksudnya ia melesakkan anak pan ah. 

iil : Yaitu Allah menahan unta yang 
terlepas dengan anak panah menancap di 
tubuhnya. 

: maksudnya unta. 

jutji : Jamak abidah artinya hewan-hewan 
yang terlepas dan melarikan diri. 

aj 1 : Yaitu panahlah dia seperti 
hewan buruan. 

yry : Raja di sini artinya takut. 

: Qashab adalah setiap tanaman 
yang akamya berlubang tengah seperti 
selang, bentuk tunggalnya qashbah. Di antara 
jenis akar ini ada yang kuat, menjadi bahan 
seruling, ada juga yang digunakan untuk atap 
rumah, dan ada juga yang dibuat pena. 

f51i r j£\ u : Mengalirkan dan mengucurkan 
darah dengan banyak, keluarganya darah 
dari titik sembelihan disamakan seperti 
aliran air di sungai, U di sini maushul dan 
mubtada', khabamya , atau U di sini 
huruf syarat, dan fa' sebagai jawab syarat. 
Perkiraan susunan kata ini demikian; sesuatu 
yang mengalirkan darah dan nama Allah 
disebut saat penyembelihan, maka makanlah 
sembelihan itu. 

y&'j di sini untuk pengecualian, 

artinya Nj, kata-kata selanjutnya beri’rab 
nashab sebagai pengecualian. 


pul ui : Gigi biasanya tidak memotong, 
tapi hanya melukai dan mengeluarkan 
darah, sehingga nyawa hewan keluar tanpa 
disembelih. An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; janganlah kalian menyembelih 
dengan menggunakan tulang, karena tulang 
najis terkena darah. Kalian dilarang untuk 
mengotori tulang dengan menggunakannya 
untuk beristinja', karena tulang adalah bekal 
saudara kalian dari bangsa jin. 

wj : Sementara kuku hewan 
adalah pisaunya orang-orang Habasyah, kita 
tidak boleh menyerupai mereka ataupun 
syiar-syiar mereka karena mereka adalah 
orang-orang kafir, dan mereka mengeluarkan 
darah hewan dengan kuku-kuku mereka 
hingga nyawa hewan hilang tercekik dan 
tersiksa, mereka menggunakan cara tersebut 
untuk menggantikan penyembelihan. 


LARANGAN MAKAN DAGING KURBAN 
LEBIH DARI TIGA HARI KEMUDIAN 
DIMANSUKH DAN DIBOLEHKAN 
SESUKANYA 


HADITS KE-1287 


jll : jvl <|jt g 4&I jIs. iLu*- "MV 

&S 

J Zjt t->L ujbS” vr 


Abdullah bin Umar ® berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Makanlah daging kurban selama 
tiga haril 2 "' Sementara Abdullah makan 


2 Abdullah bin Umar tidak memakan daging kurban setelah 
tiga hari. Bahkan, demi menjalankan perintah hadits 


806 



daging kurban tersebut dengan minyak, 
ketika dia kembali dari Mina. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (16)) 

Penjelasan 

Maksudnya, Abdullah bin Umar tidak 
memakan daging kurban setelah tiga hari 
berada di Mina, ia makan dengan lauk 
minyak karena berpedoman pada perintah 
tersebut. Ini mungkin karena mansukh, atau 
izin untuk memakan hewan kurban setelah 
tiga hari, tidak sampai kepadanya. 


HADITS KE-1288 


, 5i» iS S ,, • T, S S -u* * • - 

uS 4 -WAA 

* * “T" A, •? ' ^ Si, *• 

4i)l (jl <0 ^JuiJL9 (4J^ 

c%1a3j ^\jI 5jS^ ‘it !ji5u Si :jui ciL-xJU 


&13 «a1. 6' ^ 13' 

t* <->U \T ijIsS” Vt* 

(\^:« Jjjij L»j 




Aisyah & berkata, "Kami pernah menggarami 
daging kurban, lalu kami menyerahkannya 
kepada Nabi ^ di Madinah, maka beliau 
bersabda, 'Janganlah kalian memakannya 
jika melebihi tiga hari. Hal ini bukan karena 
keharusan, akan tetapi aku hanya hendak 
membagikannya kepada yang lain.' Wallahu 
a'lam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (1 6)) 


tersebut, ia hanya berlauk minyak (samin). Hadits di 
atas mempunyai dua kemungkinan; Pertama, mansukh. 
Kedua, Ibnu Umar tidak tanu kalau ada pembolehan 
setelah larangan tersebut. 


Penjelasan 

&JJI : Hewan sembelihan, maksudnya 
kambing yang disembelih. 

&yu c-.-.iij : Maksudnya larangan ini bukan 
untuk haram, dan tidak memakan hewan 
kurban setelah tiga hari juga tidak wajib. 

jUJu 0* : Maksudnya orang-orang kaya 
memberi makan orang-orang miskin dari 
hewan kurban. 


HADITS KE-1289 


, St* ■f.S i , • - • „ > • _ 

Uj :<Jti ‘ Awl j»\>- -W A^ 

£>Sti & & -ja Si 

IJijjSj I# :juS sjd^j B 

Uijjjj tliS* ll 

(JjuoSj L*J 


3abir bin Abdullah berkata, "Kami tidak 
memakan daging hewan kurban kami lebih 
dari tiga hari Mina (Tasyriq)) Kemudian 
Nabi ££ memberi keringanan kepada kami, 
beliau bersabda, 'Makanlah dan jadikanlah 
bekal.' Kami pun makan dan menjadikannya 
sebagai bekal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Daging 
hewan kurban yang dimakan dan yang 
disedekahkan (124)) 

Penjelasan*- - 

: Bentuk tunggalnya badanah, yaitu unta 
atau sapi yang disembelih di Makkah, disebut 
badanah karena hewan-hewan ini mereka 
gemukkan. 

.iotf : Maksudnya tiga hari di Mina, inilah 
hari-hari yang berbilang. 


807 



HADITS KE-1290 


AL-FAR’U 3 DAN AL-’ATHIRAH 4 


Jll :J\I *j/l ZJl* -WV 

% f*4? j& & $L $ & & 

5^ 4JU Oj (3j iiJtt juu 

dil jils ii g .jjiSi frii 

•ajS 5jS ‘!5>i!5 U& : j\l ?^>uii ^ 

4*3 1>~*> jl cojld «J4> j^uJU flail 
fu^ a* J^i U rgr-U&Sll vr : ijj 4^*.?) 

(141* Uj 


Salamah bin Al-Akwa' berkata, "Nabi |g 
bersabda: 'Siapa saja di antara kalian yang 
berkurban, janganiah ia menyisakan daging 
kurban di rumahnya lebih dari tiga had.' 

Pada tahun berikutnya orang-orang berkata, 
'Wahai Rasulullah, masihkah kami melakukan 
kebiasaan yang kami lakukan tahun lalu?* 
Beliau bersabda, 'Makanlah daging kurban 
tersebut, bagilah sebagiannya kepada 
orang lain, serta simpanlah sebagian yang 
lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam 
keadaan kesusahan. Oieh karena itu, soya 
bermaksud supaya kalian dapat membantu 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "1 Kurban " (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (16)) 

penjelasan 

&£ jJO : Setelah tiga malam terhitung setelah 
waktu kurban. 

Iji : Beban berat 

<I>f : Membantu orang-orang fakir. 


HADITS KE-1291 


^31 *4j£ 4i\ (sfj Yjijb ^1 

.OojiJfr Slj S® : j\3 <jjuy <UJl 

J 2 \JH ^1 jjf yfig 

(^iJi ujIj T Y\ :j (jjliiJI 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Tidak ada fara ' dan 
athirah. u 

Fara' adalah anak pertama seekor unta yang 
mereka sembelih untuk sesembahan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ag/ga/i" (71), Bab: Al 
Fara' (3)) 


Penjelasan 

: anak pertama unta. Dulu, mereka 
menyembelih anak unta ini untuk tuhan- 
tuhan mereka, setelah itu kaum muslimin 
dilarang melakukan hal seperti itu. Sumber 
lain menyebutkan, di masa jahiliyah, ketika 
seseorang genap memiliki seratus ekor unta, 
ia mempersembahkan unta yang belum 
dikawini lalu ia sembelih untuk berhala. 
Inilah yang disebut fara'. 

ij&ti : Ibnu Atsir menuturkan, Al-Khaththabi 
menjelaskan, ' utairah adalah hewan yang 
disembelih orang-orang jahiliyah untuk 
berhala, darah penyembelihan hewan ini lalu 
dituangkan di kepala berhala. 


1 


3 Anak unta yang biasa disembelih untuk beihala. 

4 Penyembelihan temak untuk berhala lalu darahnya 
disiramkan di alas kepala berhala. 


808 


BAB 38 
MINUMAN 


KHAMER ITU HARAM 

HADITS KE-1292 

j£ (J Coi* -W? 

4^1 y* ^i)l j§ fji j* cS*^ 

dll ^ ll^li jUSil fLj *11 

ya 4JJ1 qy»j oJj <ub\ju ^SjI jl Oijl 
y '{jA ^tXyO ^Ly-^ Oji-l} (jkJu«3 ^JlC- 4&1 

•f •» •--? . !. -f-T , -r 7 ,- • ? ,s>*C 

O' cojl «^°\j ^Ua jfjj jl £U~d 

idsii 3. 0i*=— 13 ‘6if 3^x11 a*-j! 

>>13 ob$i ^ 11& Sji*} gA ui bla 

J?3 !j^" 'r~? m (Ji OlH° (j'ijliJ ‘Jdilj 

j* * 

if , • > -» - • >•-'-» 1 - !iii - 

bid «c*xfr U coufr jo- Cx v j <jUa» jt j* 

.«>. ... 7 • „»•*, { 5 ■> • , - «. .? , - 

iZijAJj Um>I «Ad j^wjUm 

<14 13 ji?- ^4* bUii (Ul iUAaUS' 1 j* 


:ljl\il fill jld jl :cJlld «U4Lf >131 bli'i 

• • !ii{* . . . ,5 >!. • <• > • i-*' f-' 

3 CwJl 1.4* <£j*j ti-AkJl ^ jJ 0J> Jlfl 

&\ ji-5i ji oil&b jl 0> 

.clii ^ii 111 &\ jl> gill 


it-r t'T • ' £ T 4r i" J ! *C\A 


:ciid YOU U :fLj 4 II &1 ^Jl jlld 

jp 111 <is ^ cJvj u <<&' J>j £ 

* + •"<» . | 5 " f* “ 1 •* 

jA Uby u^>w <^ 3 u 

4 I 1 Ai ji> k3i nil «4i> iii cd: ^b 

U 1 iixo Jj JJJajl jaJ tjJJUjli 4515 ^ >13 

^ Af j? ^33 

j>j «o> jLi iSb /J IjiiS « jiillll 

(Ja3 Ua 3 ^jJb AJLP 4JJl 4JJI 

jl >11 jJ JJ iyf bid 

«>Ul jli ijdlj 4^1 &l 4il gpj 
«4j> (Jl>l9 t>5Jt JM t4lI5j (Jl>ld 

jl :5j^ j\l ^ jl >il >21 ^ 

&l y^ 4i\ j>j J>1 ^ 111 s ^l flf 

j-5> 4A)1 Jjlj ‘ j*j la 4)1 ‘jjdy lie- 


^ ^ fJuj 4ll 4*)l 

( Lr ^^l *-*^ ' v~*^ i/V V^" : i3 Ai ?>» - 0 

Ali berkata, "Aku memiliki seekor unta betina 
berumur satu tahun hasil jatah bagianku dari 
harta ghanimah Perang Badar, dan Nabi 
juga memberiku seekor unta betina lain dari 


809 



hak seperlima harta ghanimah. Ketika aku 
hendak menikahi Fathimah, putri Rasulullah 
aku berjanji dengan seorang laki-laki ahli 
pembuat perhiasan dari Bani Qainuqa' agar 
pergi bersamaku. Aku pergi dengan membawa 
idzkhir (rumput yang harum baunya) yang 
akan aku jual kepada para ahli perhiasan 
yang hasilnya aku akan gunakan untuk 
menyelenggarakan walimah perkawinanku. 

Ketika aku sedang mengumpulkan barang- 
barang untuk kedua untaku berupa beberapa 
pelana, wadah makanan, dan tali, kedua 
untaku menderum di samping rumah seorang 
shahabat Anshar. Aku kembali setelah selesai 
mengumpulkan barang-barang, tak disangka 
aku mendapati kedua untaku telah dipotong* 
potong punuknya, dibelah lambungnya dan 
diambil bagian dalamnya. Aku tidak tega 
ketika melihat pemandangan kedua untaku 
diperlakukan seperti itu. Maka aku bertanya, 
'Siapa yang melakukan ini?' 

Orang-orang menjawab, 'Hamzah bln Abdul 
Muththallibyangmelakukannyadansekarang 
dia sedang berada di sebuah rumah bersama 
para pemabuk dari kalangan orang Anshar.' 
Aku langsung menyusul hingga aku bertemu 
dengan Nabi jgyang saat itu sedang bersama 
Zaid bin Haritsah. Nabi jg dapat mengetahui 
apa yang aku alami dari wajahku, maka 
beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku 
jawab, 'Wahai Rasulullah, aku belum pernah 
melihat sekalipun kejadian sekejam seperti 
hari ini. Hamzah telah menganiaya kedua 
untaku. la memotong-motong punuknya 
dan membedah isi perutnya dan sekarang 
ia sedang berada di dalam sebuah rumah 
bersama para pemabuk.' 

Maka Nabi $5 meminta r/da' (selendang yang 
lebar) beliau kemudian mengenakannya 
lalu berangkat dengan berjalan, sedangkan 
aku dan Zaid bin Haritsah mengikuti beliau 
hingga tiba di Baitullah, tempat Hamzah 
berada. Beliau meminta izin masuk, mereka 


pun mengizinkannya, dan ternyata mereka 
adalah sekelompok orang yang sedang 
mabuk. Maka Rasulullah langsung mencela 
Hamzah atas apa yang telah dilakukannya. 

Ternyata Hamzah benar-benar dalam 
keadaan mabuk, kedua matanya merah. 
Hamzah memandangi Rasulullah lalu 
mengarahkan pandangannya ke atas, 
kemudian memandang ke arah lutut beliau, 
lalu mengarahkan pandangannya kembali 
ke atas, kemudian memandang pusar beliau, 
lalu mengarahkan pandangan ke atas 
lagi, kemudian memandang wajah beliau. 
Kemudian Hamzah berkata, 'Kalian tidak lain 
hanyalah hamba-hamba sahaya bapakku.' 
Maka Rasulullah £££ mengetahui bahwa dia 
sedang dalam keadaan mabuk. Beliau pun 
berbalik dan meninggalkannya dan kami pun 
keluar bersama beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Bagian seperlima (1)) 

Penjelasan 

Sp . : Untayangberusia satu tahun menginjak 
dua tahun. 

pL\ & : Yaitu yang didapatkan dari pasukan 
Abdullah bin Jahsy, ini teijadi pada bulan 
Rajab tahun kedua, tepatnya dua bulan 
sebelum perang Badar. 

iltUj : Aku menggaulinya. 

\c\p : Pengrajin perhiasan. 

gl&i ^ : Salah satu kabilah Yahudi. 

: Rumput beraroma harum digunakan 
sebagai penutup atap rumah. 

tsp : Al-Jauhari menjelaskan, ‘urs adalah 
makanan walimah. 

5* : Pelana unta. 

: Jamak ghararah, tempat menarik 
sesuatu, terbuat dari tanah dan bahan lain. 

OlilU : Keduanya diderumkan. 
viil : Dipotong. 


810 



\l£LL\ : Punuk yang ada di punggung unta, 
sinam segala sesuatu adalah puncaknya, 
bentuk jamaknya asnimah. 

ojjij : Dibelah. 

<iuit pi : Karena menangis. 

lii j iS j; : Maksudnya mengebiri, membelah, 
dan mengambil. 

: Sekelompok orang yang berkumpul 
untuk minum khamar. Kata ini adalah 
isim jamak menurut Sibawaih, sementara 
menurut Al-Ahfasy, kata ini adalah bentuk 
jamak dari syarib. 

lie. : Ada 'alaihiya'du wa 'adawan wa 'uduwa 
wa ‘udwanan artinya berlaku zalim dan 
melampaui batas. 

: Lantas. 

JJ : Mabuk. 

jEUl lli : Mengangkat pandangan. 

SlJ jLxil ji : Seperti budak-budaknya, 
maksudnya-ii'fl//a/ma7am-AbdullahdanAbu 
Thalib seakan budak milik Abdul Muththallib 
dalam hal patuh pada kemuliaannya, dan ia 
lebih dekat padanya dari pada keduanya, ia 
bermaksud membanggakan diri dengan hal 
itu di hadapan mereka. 

J&l : Kembali. 

: Mundur dengan berjalan di 
belakang Hamzah karena khawatir Hamzah 
semakin bertindak tidak karuan saat 
mabuk, sehingga kata-kata bisa berubah 
menjadi tindakan, ia bermaksud apapun 
yang dilakukan Hamzah, dilihat Nabi jg 
secara langsung, agar Nabi mencegah jika 
Hamzah melakukan sesuatu. 


HAD1TS KE- 1293 


cJif :J\1 tilft £ll (s&j ^1 -W 


jj Uy 4jjl 4Jj! 

jvil :JV5 JJ pll %\ Si && 

CCpijp ^>>1 jjl 

ai jhju jui ilj-uil 3 

43& +&S & £5 fjS 

o&tiJl l^T 


Anas berkata, "Aku pernah menjamu suatu 
kaum dengan minuman di rumah Abu Thalhah. 
Saat itu khamer (arak, minuman keras) mereka 
adalah Al-Fadhikh (arak terbuat dari buah 
kurma)) Kemudian Rasulullah gj memerintahkan 
seorang penyeru untuk menyerukan bahwa 
khamer telah diharamkan 

Anas berkata, "Maka Abu Thalhah berkata 
kepadaku, 'Keluar dan tumpahkan khamer itul' 
Aku pun keluar dan menumpahkannya. Maka 
khamer mengalir di jalan-jalan kota Madinah. 
Kemudian sebagian kaum berkata, Telah 
wafat sebagian orang, sedangkan di perut 
mereka masih ada khamer.' Maka Allah ess 
menurunkan firman-Nya: 'Tidak ada dosa bagi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan yang saleh karena memakan 
makanan yang telah mereka makan dahulu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(36), Bab: Menyiramkan khamer ke jalan (21 )) 


Penjelasan 

&& yl £ : Ia adalah Sahal Al-Anshari, 
suami Ummu Anas. 

: Kurma muda yang memerah atau 
menguning sebelum menjadi kurma basah. 
Fadhikhjuga disebut untuk campuran antara 
kurma muda dan kurma basah, disebut untuk 
campuran kurma muda dengan kurma yang 
sudah matang dan mengering, juga disebut 
untuk kurma muda saja dan kurma matang 
saja. 


811 



l*i : menuangnya. 

: Aslinya \&j\ hamzah diganti ha', 
kadang hamzah dan ha' kadang digunakan 
bersamaan, namun jarang, artinya aku 
menuangkannya. 

: Khamar mengalir di jalanan Madinah. 
Ini mengisyaratkan, di antara kaum 
muslimin yang memiliki khamar, mereka 
menuangkan minuman tersebut hingga 
mengalir di jalanan k arena sangat banyak. Al- 
Muhallab menyatakan, khamar dituangkan 
di jalanan sebagai pemberitahuan penolakan 
terhadap minuman tersebut, juga untuk 
menyampaikan kepada khalayak minuman 
tersebut telah ditinggalkan dan dijauhi. Cara 
ini lebih kuat dari sisi maslahat karena tentu 
lebih mengganggu ketika khamar dituangkan 
di jalanan. Kemungkinan, khamar dituang 
di jalanan menurun, dimana air khamar 
mengalir ke tanah berpasir, tempat-tempat 
datar, atau lembah, sehingga air meresap dan 
hilang. 

\jL& O : Mereka minum khamar sebelum 
diharamkan. 


MAKRUH MENCAMPUR TAMR DAN 
KISMIS UNTUK MINUMAN KERAS 

HADITS KE-1294 


jJJI} (jklltfj aJ L t 4jdl 



S6 lij id* 


Dabir ®s berkata, "Nabi melarang 
(minuman keras yang terbuat) dari kismis, 


tamr (kurma kering), busr (kurma muda), dan 
ruthab (kurma basah))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman " (74), Bab: 
Pendapat yang mengatakan, "Tidak boleh 
mencampur kurma muda dengan kurma 
kering apabila memabukkan." (3)) 

— Penjelasan 

: Tentang mencampur anggur 
kering dan kurma untuk difermentasikan 
karena campuran ini lebih cepat membukkan 
sebelum menjadi lebih parah, sehingga orang 
yang meminum mengiranya belum sampai 
pada batasan mabuk padahal sudah. 


HADITS KE-1295 

4Ul fji) :j\3 «djU 3 -\?4o 

yijig _ps\ & -p* & 

i jp ^44 ‘y^pG 


Abdullah bin Abu Qatadah berkata, "Nabi 
melarang pencampuran antara perasan 
kurma kering dengan zahw (kurma muda), 
dan antara tamr (kurma kering) dengan 
kismis, lalu setiap dari keduanya direndam 
dalam satu wadah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minumarf * (74), Bab: 
Pendapat yang mengatakan, "Tidak boleh 
mencampur kurma muda dengan kurma 
kering apabila memabukkan." (3)) 

Penjelasan 

jijll : Kurma muda yang berwama. 

ij-oJJ \y : Karena salah satunya mengeraskan 
yang lain sehingga cepat membuat mabuk. 


812 



i£ilj : Nabadztu at-tamr wal 'inab artinya aku 
mencampurkan air pada kurma dan anggur 
kering agar menjadi nabidz. 

VlJL $ : Yaitu masing-masing dari 
keduanya. 

Jp : tersendiri. 


Ali berkata, "Nabl melarang dubba' 
(tempat minum dari labu yang dibuang isinya 
dan digunakan untuk merendam perasan 
kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat 
minum yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman i" (74), Bab: 
Keringanan Nabi jg dalam hal bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 


HADITS KE-1296 

• « > • 


^9 4JJ| jl “K W 

H : jlS <ui* 

J-JI uli l iJjywYl VI <^>i) 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Danganlah kalian 
membuat perasan dalam dubba 1 (tempat 
minum dari labu yang dibuang isinya dan 
digunakan untuk merendam perasan kurma 
atau anggur) dan muzaffat (tempat minum 
yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minumarf' (74), Bab: 
Khamer yang terbuat dari madu (4)) 


Penjelasan 

itill : Kulit kering, maksudnya wadah dari 
kulit kering. 

dijiit : Dicat dengan ter. 


1 * -MY 


HADITS KE-1297 

4JJ1 £s?j 

ifLj 

(^bJl Jju < JufrjS/l |j (JUj aJlc- Jill 


HADITS KE-1298 


j»l £i|\& -MA 

pi cib ji :£h\ cii 
fl G :cii ^ :j Vil ?^3 jl ^ 

^ ^ ^ 

jLoJl jit £$ :cJ\3 £ ^ 

jii ojH ut :cii t cJ>ii5 ^ 

|J U Ojcolit ic-nyo U UjI : J\5 

^ i^AsS” Vt <»^>-i) 

(y^fcJt Jju O^laJl y |Jl~) aJlC. 4k)l 


Hadits Aisyah dari brahim meriwayatkan, "Aku 
bertanya kepada Al-Aswad, "Apakah kamu 
pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, 
ten tang jenis tempat minum yang tidak 
diperbolehkan untuk merendam perasan 
(anggur atau kurma)? Al-Aswad menjawab, 
*Ya, pernah. Tanyaku (kepada Aisyah): Wahai 
Ummul Mukminin, jenis tempat minum seperti 
apakah yang dilarang oleh Nabi gjj untuk 
merendam (perasan angur atau kurma)? 

Aisyah menjawab: Beliau melarang kami, 
begitu juga kepada Ahli Bait beliau, merendam 
(perasan anggur atau kurma) dalam dubba' 
(tempat minum dari labu yang dibuang isinya 
dan digunakan untuk merendam perasan 


813 



kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat 
minum yang dipolesi dengan ter)) 

Aku (Ibrahim) bertanya, 'Apakah Aisyah tidak 
menyebutkan tentang Parr (tempat air minum 
yang terbuat dari tembikar) dan hantam 
(tempat minum yang terbuat dari tanah liat, 
rambut dan darah)?' 

Al-Aswad menjawab, 'Aku hanya menceritakan 
kepadamu dari hadits yang aku dengar, 
dan aku tidak mau menceritakan kepadamu 
sesuatu yang tidak pernah aku dengar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman " (74), Bab: 
Keringanan Nabi ^ dalam hal bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 


Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Aku juga melarang kalian 
menggunakan dubba', khantam, naqir dan 
muzaffat ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "ZakaC (24), Bab: 
Kewajiban zakat (1 )) 

Penjelasan ■ - - 

: Batang kurma yang dikeruk di tengah- 
tengahnya lalu dijadikan wadah. Hadits 
ini adalah bagian dad sabda yang Nabi jg 
sampaikan kepada utusan Abdu Qais. 


HADITS KE-1300 


Penjelasan 

^ : Wadah-wadah yang digunakan 
untuk membuat nabidz. 

ji-l : Jamak jarrah, yaitu wadah dari tembikar 
yang terkenal, maksudnya tempayan yang 
diolesi minyak, karena wadah ini cepat 
mengeraskan dan memfermentasi minuman. 

: Guci yang diberi minyak, khamar 
dibawa ke Madinah menggunakan wadah 
ini, selanjutnya kata ini mengalami perluasan 
makna, hingga semua tembikar disebut 
hantam, bentuk tunggalnya hantamah. 
Wadah ini dilarang digunakan untuk membuat 
nabidz karena minuman lebih cepat mengeras 
karena minyak yang ada di dalamnya. 

jilt j3 U ilif : Kata tanya pengingkaran tanpa 
menyebut kata tanya. 


HADITS KE-1299 

? C \ I " rugaiv 

j^ij c y£\j 

* 

(stSjlt \ (JjUwlI Aj- y>-\) 


uJ c vgl) & 4Jdl -UX -VT“ 

Jj? jX aJx (Jfej 

iX 

Si. 

gjJI *-4# 4 itjywSlt (—Iks' Yt : j 

((jtit Juu j |Ju-j <Jk£> 41)1 


Abdullah bin Amr ® berkata, "Ketika Nabi ^ 
melarang beberapa jenis tempat air minum, 
disampaikan kepada beliau, 'Tidak setiap 
orang mendapatkan tempat air minum.' 
Beliau pun memberi keringanan pada 
Parr (tempat air minum yang terbuat dari 
tembikar) selain muzaffat (tempat air minum 
yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Keringanan Nabi dalam hal bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 

Penjelasan 

: Tentang membuat nabidz 
menggunakan wadah-wadah yang dimaksud. 

;ii- i* u-tSIt $ : Artinya tidak semua orang 

punya wadah dari kulit. 


814 



SEMUA YANG MEMABUKKAN 
ADALAH KHAMER DAN SEMUA 
KHAMER HARAM 


jT JmjJ! jyA cjI fSij tjjd I 



HADITS KE-1301 


ijjl SSjS- -\r*\ 

jy£ M v»U i— >1^" t (JJjliyJI 

(jCJLl '■ij j^i\i 


Aisyah meriwayatkan dari Nabi jg, beliau 
bersabda: "Semua jenis minuman yang 
memabukkan adalah haram'." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/’ (71), Bab: Tidak 
boleh berwudhu dengan arak dan apa saja 
yang memabukkan (71 )) 


; i^ju i_>L ”V T# : j ^>l) 

(^IjjJI 4 »o- JJ ,j-Jl J) 

Hadits Abu Musa dan Mu'adz. Nabi 
mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman 
dan beliau berpesan, "Permudahlah dan 
jangan mempersulit, berilah kabar gembira 
dan jangan kalian (takut-takuti) hingga 
mereka lari, dan bersatulah." 

Abu Musa lantas bertanya, "Wahai Nabi Allah, 
wilayah kami ada minuman dari tepung yang 
sering diistilahkan Al-Mizru dan ada minuman 
dari kurma yang sering diistilahkan Al-Bit'u?“ 
Beliau menjawab, "Semua minuman yang 
memabukkan adalah haram." 


Penjelasan — 

: Maksudnya yang banyaknya membuat 
mabuk. 


(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (65), Bab: 
Abi Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman 
sebelum haji wada ' (3)) 


\\'J- : Sedikit ataupun banyaknya sama- 

sama haram. Ini menunjukkan, khamar 
entah sedikit ataupun banyak, memabukkan 
ataupun tidak, haram hukumnya, sementara 
minuman-minuman lain hanya diharamkan 
ketika memabukkan. 


HADITS KE-1302 


^ * 

iUij -vr-? 

(Jl liliij bl oSJf- aJl£. 4jjl 

ajj iVyjc5 S/j *i j StjQ Slj \jSti :JIa1 

& 4>&> ^ ^4 k t£ * ^ 


1 Hadits ini menunjukkan bahwa minuman keras, sedikit 
ataupun banyak, sampai memabukkan ataupun tidak, 
adalah haram. Demikian halnya dengan minuman 
lainnya, jika memabukkan, maka haram untuk diminum. 


- Penjelasan 

vjti Sj \j&j A jliS Sj t>!$ : Menurut asalnya, 
seharusnya demikian; ij Lilj IjU ij \jll 
keduanya disatukan agar kabar gembira 
dan peringatan tersebar. Tanfir term asuk 
bab perbandingan maknawi. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menyatakan, “Menurut saya, rahasia 
disebutnya kata bisyarah yang merupakan 
kata asai, kata tanfir yang merupakan kata 
lazim (intransitif), dan kata berikutnya 
disebut sebaliknya, adalah sebagai isyarat 
bahwa indzar (peringatan) tidak secara 
mutlak dihilangkan, berbeda dengan tanfir 
(membuat orang takut dan melarikan 
diri), sehingga konsekwensi dari indzar 
(peringatan) dirasa sudah cukup, seakan 
Nabi jig bersabda, ‘Jika kalian memberikan 
peringatan, hendaklah tidak membuat orang 
ketakutan dan melarikan diri.’ Ini sama 
seperti firman Allah m , ‘Maka berbicaralah 


815 



kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 
yang lemah lembut, mudah-mudahan ia 
ingatatau taJtuf'."(ThaM: 44) 

^Uuj:Hendaklahkamuberduasepakatdalam 
menentukan keputusan, jangan berselisih, 
karena perselisihan kalian akan memicu 
perselisihan para pengikut kalian, sehingga 
saat itu muncul permusuhan dan peperangan 
di antara mereka. Ini mengisyaratkan tidak 
boleh mempersulit dalam permasalahan- 
permasalahan agama yang lurus dan murah 
hati ini, seperti yang Allah sampaikan dalam 
firman-Nya, “ Dan Dia sekali-kali tidak 
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan. " (Al-Hajj: 78). 

: Nabidz yang dibuat dari jagung. 
Pendapat lain menyebut dari gandum atau 
jelai. 

: Nabidz madu, inilah khamar orang 
Yam an. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman” (71), 

Bab: Firman Allah Ta'ala: "sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah adalah perbuatan keji"( 1 )) 

Penjelasan 

Secara tekstual peminum khamar tidak masuk 
surga, karena khamar adalah minuman para 
penghuni surga. Karena si peminum khamar 
di dunia tidak meminum khamar di akhirat, 
ini menunjukkan ia tidak masuk surga. An- 
Nawawi menjelaskan, ada yang menyatakan, 
peminum khamar di dunia masuk surga, 
hanya saja ia tidak diperbolehkan minum 
khamar di surga, karena khamar termasuk 
salah satu minuman mewah surga, sehingga 
si durhaka tersebut tidak meminumnya di 
surga, karena telah ia minum di dunia. 


HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMAR 
YANG TIDAK BERTOBAT 


BOLEH MEMINUM MINUMAN 
DARI ANGGUR SELAMA TIDAK 
MEMABUKKAN 


HADITS KE-1303 

5 » ^ -)r-r 

6^ £ : j\S «fLj &£> &\ & <UH 

LiJ jil JjS ijl, ^ tjbS” Vi. tSjliJl *>-^>t) 


Abdullah bin Umar @3 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Barang siapa 
meminum khamer di dunia dan tidak bertobat 
maka akan diharamkan baginya di akhirat 
kelak." 2 


2 Sekilas, hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang 


HADITS KE-1304 


• - f I*”" • - •,•**•* 

Xwil jjI ltd Jam) 

fLj &£> &\ 4&1 jj-^3 

<£j ‘i - > p 


4JJl j Co L a La (jjjJU J13 
«JJJI Jyf Olp OorJtjl VpSij Aji £■ 4JJI 


minum khamer di dunia tidak akan masuk surga. Sebab, 
khamer adalah minuman ahli surga. Jika ia tidak bisa 
meminumnya, ini menunjukkan bahwa ia tidak masuk 
surga. 

Imam Nawawi berkata, 'la masuk surga, tapi tidak 
diperbolehkan meminumnya. Sebab, khamer adalah 
minuman kebanggaan ahli surga. Dan ia tidak 
diperbolehkan meminumnya karena sudah minum ketika 
masih di dunia.” 


816 



A-jJjJI ?jU-j (J> ulj Y\ IV :j 4»^>l) 

(SjftJlj 


Sahal bin Sa'ad m berkata, "Abu Usaid 
As-Sa'idi mengundang Rasulullah $jj di hari 
pernikahannya. Saat itu, istrinya membantu 
mereka, padahal ia adalah pengantin wanita 

Sahl berkata, "Tahukah kalian minuman apa 
yang disuguhkan olehnya (istrinya) kepada 
Rasulullah ^?" la merendam kurma di dalam 
kuali pada waktu malam. Ketika beliau 
makan, ia memberikan minuman tersebut 
kepada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah i" (74), Bab: Wajib 
menghadiri undangan walimah (71)) 

Penjelasan 

: Kata ini digunakan untuk lelaki dan 
juga wanita. 

: Kata sifat untuk lelaki dan wanita 
selama keduanya masih berada dalam pesta 
pernikahan. 

cJ ilit : Ia merendamnya dengan air agar 
menjadi minuman. Apa pun yang direndam 
ke dalam air disebut naqa'. 


HAD1TS KE-1305 


•-? .-»? ,s? -r.s , • - i • - _ 

— VP*0 

fLj & Ai 5^1 
\ sgi % 

& Xfr* otjy 4«?£3 
& fLj & & ^ji y isi 

JDju <4 jJLm3 «a) <u3Ul tfclilaJl 

- i r 

^ ;tjl\ ^Li <_j\j yy :^ISoJ\ iy : j <£}l?w)t *j»yi-i) 
(^-aJU (,j JWjll 


Sahal bercerita, "Ketika Abu Usaid As- 
Sa'idi mengadakan acara walimah, ia 
mengundang Nabi dan para sahabatnya. 
Namun, ia tidak membuat jamuan makanan 
untuk mereka dan tidak pula menyuguhkan 
sesuatu. Tapi, istrinya, yaitu Ummu Usaid, 
menumbuk kurma dalam bejana kecil yang 
terbuat dari batu, dan telah dibuatnya di 
malam hari. Ketika Nabi jg usai menyantap 
makanan, maka ia pun menumbuknya halus 
untuk beliau. Wanita itu pun menyuguhkan 
minuman itu untuk beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (74), Bab: Wan/fa 
melayani laki-laki dalam acara walimahan 
(77)) 


Penjelasan 

J-jc. l3 : Mengadakan pernikahan. 


'jy : Wadah dari kuningan atau batu, kadang 
wadah ini digunakan untuk wudhu. 

*=5lit : Ia melunakkannya dengan kedua 
tangannya. Ibnu Atsir menjelaskan, seperti 
itulah kata ini diriwayatkan; JiSui padahal yang 
lazim dikenal adalah iiiU, oil 


«Lll ill artinya aku mencelupkan sesuatu ke 
dalam air. Disebutkan dalam Al-Mishbak, d>U 


mengikuti bab jli, sementara £1 e-L? 
mengikuti bab menurut salah satu dialek 
artinya larut di dalam air. ’.jh iiU mengikuti 
bab jls, memerlukan obyek ( muta’addi ), juga 
tidak memerlukan obyek {lazim). 


: memberikan sesuatu kepadanya 
atau menghadiahkan sesuatu kepadanya. 


HADITS KE-1306 

(jjfj ^ 

<>? i^3 $5* 

^ j-3 6» 


817 



.9AC-L- ^ jjs-l J cJjO »\£Jl 

p-jj Ajic- 4jjl j*giM 

4 J 3 ll&i ft^l bli .£!£ 
: jlil .ill; 4 jU :C«J\J &1 & 
:cJ\5 ?lli ^ :l£ IJJUl ^ Jj 

£l>> joJ-lj 4*3^ 4JJl J>j IjJs rlpli ,Sl 

jJb .dlJS ^ U1 cJS’ :cJ\i .dQaA^ 

ci. o^’ (*^J 6 ^* 

I- if- • 1 i,s 5 * - 0 f- , - - .?*..- 

u wLtfl :J19 pj tAjwt-tf lj jA tJUfrLu 
•**2 f <£.uJI lo^j ^ •J4-' 

.(aIj iLjij «^ju 3I (iUi Ui ^Jp-\i) 

•'it* *" * *" • **»?. • *" J -•-«• 1^ < . <£ 

«eUi JAJ jj)*31 JJ j-fr rt.JhjX.,il jw) : Jb 

t\ *+* ji 

rt) <UAj3 

C.-* 5 O' W^' v'i r * ‘*£/rt>Sll vi :j iSjUJl 4*^1) 

pLy A-1 p 4Ul 


Sahal bin Sa'ad berkata, "Ketika cerita tentang 
seorang wanita Arab 5 disampaikan kepada 
Rasulullah jg, beliau memerintahkan Abu Usaid 
untuk memanggilnya. Tidak lama kemudian 
wanita itu datang dan tinggal di tempat yang 
bogus milik Bani Sa'idah. Lalu Rasulullah ^ 
keluar hingga menemui wanita tersebut, beliau 
masuk ke rumah tersebut, dan ternyata wanita 
itu selalu menundukkan kepalanya. Pada saat 
Rasulullah $3 mengajaknya bicara, wanita itu 
justru berkata, 'Saya berlindung kepada Allah 
darimu.' Beliau menjawab, 'Baiklah, saya juga 
melindungimu dariku.' 

Setelah itu para shahabat berkata kepadanya, 
Tahukah kamu siapakah orang itu? Wanita itu 
menjawab, Tidak/ Para shahabat berkata. 


3 Namanya; Umaimah. 


'la adalah Rasulullah jg, beliau datang 
untuk melamarmu/ Wanita itu berkata, 
'Saya menyesal karena telah melewatkan 
kesempatan menikah dengan Rasul/ 

Lalu Nabi jg kembali dan tinggal di suku Bani 
Sa'idah bersama dengan para sahabatnya. 
Kemudian beliau bersabda, Tuangkanlah 
kepada kami minuman, wahai Sahal!' Lalu 
saya mengeluarkan mangkuk ini untuk mereka 
dan memberikan minuman kepada mereka 
dengan menggunakan mangkuk tersebut." 

"Setelah itu Sahal mengeluarkan mangkuk 
tersebut untuk kami dan kami pun meminum 
air darinya / 1 

Abu Hazim berkata, "Selang beberapa tahun 
kemudian, Umar bin Abdul Aziz meminta 
mangkuk itu, maka mangkuk tersebut 
diberikan kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman " (71), Bab: 
Minum dari bejana dan gelas Nabi jig (30)) 

Penjelasan 

*^5, Sip : Dia adalah Juwainiyah, namanya 
menurut salah satu pendapat; Amimah, ia 
ingin menikahi wanita ini. 

SicC £ pit : Sebuah bangunan mirip istana, 
bangunan init termasuk salah satu benteng 
Madinah. 

!> * ji : Pulanglah ke keluargamu. 


BOLEH MINUM SUSU 


HAD ITS KE-1307 

a! fr 4&1 Qfej jjjLaJl j=o qi -vr*v 

cJLl : j\| rtlfc rtil (jfj Jliull ^1 °Js. 
rtllfr rtiii j*gi)i jji uj jii tile, rtjji (poj 


818 



cJ «S5 

:jvJ *1 &S :*ft\ % £ a & :j\i «iljl 
^ &i a j^j i *ka 
Ali t^Irf «\mS oUU : :>u J?l jvl .*£ 

*s*»« ‘u^ i>? V 5 


i » fi i ^ltl (^iU^ *— AwT ir ^^>t) 

(iljjll (Jl <A*vrf>ij jJu-j <Ac- <JjI 


HADITS ICE-1308 

5i: jii «aiE aii c&?j YJcf* c^i &*>■ ->r*A 

(J^li &J 41 fLj *!n Ji'^11 j_pj 


cll^Jl Jpal» CpJ Jr & Cj^^i *&ijg 9. 
3\jjk (^jjl JU ^ »l : 4) jli ‘(^lll 

tiLul O^t J^ji-I ojl>-I JJ <flJJa.aJJ 

(ijljLX iini > ■> 


Al-Bara ' m berkata, "Ketika Nabi jg£ berhijrah 
menuju Madinah, Suraqah bin Malik bin 
Ju'syum menguntit beliau. Maka beliau 
mendoakan kecelakaan baginya sehingga 
kudanya terperosok ke dalam tanah. 
Kemudian Suraqah berkata, 'Mohonkanlah 
doa kepada Allah untukku dan aku tidak 
akan mencelakakanmu.' Maka beliau 
mendoakarinya." 

Al-Bara' melanjutkan, "Kemudian Rasulullah 
jg merasa haus, lalu beliau lewat di depan 
seorang penggembala. Abu Bakar berkata, 
'Maka aku mengambil kambing yang kurus 
lalu kuperas sedikit susunya. Kemudian aku 
mendatangi beliau dan beliau meminumnya 
hingga aku merasa puas.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bud/ Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Hijrah Nabi %% dan 
para shahabat ke Madinah (45)) 

Penjelasan 

,dlj *£z iut d : Pulang dari gua, 

iLiLJ : Terbenam. 

Z& : Setiap barang sedikit yang Anda 
kumpulkan, baik itu makanan, susu, atau 
yang lain, jamaknya kutsab. 


Abu Hurairah m berkata, "Pada malam 
Rasulullah jg di-isra'-kan, ketika sampai di 
Iliya' 4 dihidangkan ke hadapan beliau dua 
mangkuk yang berisikan susu dan berisikan 
khamer. Beliau lantas melihat keduanya 
dan mengambil mangkuk yang berisi susu. 
Jibril berkata, 'Segaia puji bagi Allah yang 
telah memberimu petunjuk kepada fitrah. 
Seandainya engkau memilih khamer maka 
umatmu akan tersesat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " TafsiY' (65), Surat: Bani 
Israil (1 7), Bercerita kepada kami Abdan (3)) 

Penjelasan 

o ,i till : Dari Masjidil Haram. 
i\2X : Baitul Maqdis. 

clsSi o^c- : Dengan membuang lam pada (ojSJ). 
Ibnu Malik menyatakan, sebagian ahli nahwu 
mengira bahwa lam di sini adalah jawaban (jj) 
seperti contoh; SJSXi yang benar, boleh 
dibuang menurut kata-kata yang paling fasih, 
seperti firman-Nya: 

tel# JJ ji dli ) " Kalau Engkau 

kehendaki, tentulah Engkau membinasakan 
mereka dan aku sebelum ini." (Al-A’r&f: 155) 

Dan firman-Nya, (ili£t iiii l\l± ') ^ ( U!bii) 
“Apakah kami akan memberi makan kepada 


4 Baitul Maqdis 


819 



orang-orang yang jika Allah menghendaki 
tentulah Dia akan memberinya makan." 
(Y&sin: 47) 


MENUTUPI WADAH 

HAD ITS KE-1309 




^ it** ^ ^ ^ | ^ A® ^ 

ji\ pI> : Jld <U)| t*o*> \r^ - 

c& & tty ja Jrjpt 

iS> ^ ^ of jJj y : jfcj 

OsU' '-ir i '* r^j-iSll ijUS" Yt : j 

(I~J Ox (j* iJUu <tl)l 


3abir bin Abdullah berkata, "Abu Humaid, 
seorang lelaki Anshar, datang membawa 
wadah berisi susu, lalu Nabi ^ bersabda, 
'Mengapa tidak kau tutupi, walau hanya 
dengan sepotong kayu?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (71), Bab: 
Minum susu dan Firman Allah Ta'ala: "Kami 
memberimu minum daripada apa yang 
berada dalam perutnya (berupa) susu" (12)) 

Penjelasan 

grfili & : Sebuah kawasan di Wadil Aqiq, 
kawasan ini dilindungi Nabi untuk 
pengembalaan hewan-hewan temak, di Sana 
terdapat kubangan air besar. 

Sit : Apakah tidak. 
tejO - : Kau menutupinya. 

J>j£ c>\'}y.Aradhtual- 'aud 'alalina' u’ridhuhu 
'ardhan artinya aku meletakkan kayu di atas 
bejana dengan melintang. 


MENCEGAH ANAK KELUAR KETIKA 
MAGRIB DAN PERINTAH MEMATIKAN 
API KETIKA TIDUR 


HADITS KE-1310 

A' &j -VTV 

$ bj :fLj & &\ j\S 

of j\ ji I 

OS ^ *4 u&p- JASSS 6^01 

‘4ii p \j$l \j \Jpj (Lijkl jii 

JU j*»- i_>U N# ijjii-l »jj i_ibS” 0*1 rj (jjUvJI f>^i-i) 

(JU-l, 


Jabir bin Abdullah © berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Jika kegelapan malam datang 
atau kalian berada pada petang hari, jagalah 
anak-anak kalian, karena pada saat itu setan 
sedang berkeliaran. Jika malam telah berlalu 
beberapa saat, bolehlah kalian biarkan 
mereka dan tutuplah pintu rumah dan sebutlah 
nama Allah karena setan tidak akan membuka 
pintu yang tertutup (dengan nama Allah))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal penciptaarf (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng gunung (15)) 

Penjelasan 

jjlill £4- : Kegelapan malam, atau awal 
kegelapan malam. 

fil^t : Kalian memasuki waktu malam. 

p 4 a>U l^ : Cegahlah mereka keluar rumah 
pada saat itu. 


820 



HADITS KE-1311 


ADAB MAKAN DAN MINUM 


•T - .i 


4MI -\r\\ 

iisa &. 4jai ^ s : ja fLj 

(j jUI jl/S vV ^ <-»bS* Y^ ^UJI 

(j»jdl jcx. c~Jl 


Ibnu Umar berkata, Rasulullah ^ bersabda: 
"Janganlah kalian meninggalkan api (da lam 
keadaan menyala) di rumah ketika kalian 
tidur." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinari' (79), Bab: 
Jangan meninggalkan api di rumah ketika 
tidur (79)) 


HADITS KE-1312 

:Jb 4 JL& Aii\ - \r\t 

jai Sj :JVl *£\ feLi 

j£$ ills <( ^J jj£ ^ dl jlfll 

• i • - 

jUl 'J oU IA ■xSL.'JI ijbS* Y^ *^>-t) 

(fjJl JL» IS—JI 


Abu Musa s© berkata, "Pada suatu malam, 
salah satu rumah penduduk Madinah 
terbakar ketika penghuninya tertidur. Ketika 
hal itu diceritakan kepada Nabi jg, beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya api adalah musuh 
kalian. Karena itu, bila kalian hendak tidur, 
maka padamkanlah ia lebih dahulu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinari' (49), Bab: 
Jangan meninggalkan api di rumah ketika 
tidur (79)) 


HADITS KE-1313 




- \r\r 


aJLC’ 4JJ\ ^0 AUl J jSK*’ 1 1 

4&I J y*ij yj, Jill «UPWi]l jiuJa5 (jJOj 

Jjj p f G 

& 3h cJr d . ax li. 

• x x ,y «xh x> 

(_Aj f <-jUS" Y' iJIjUvJI 4jj-j*-t) 


Umar bin Abu Salamah berkata, "Waktu aku 
masih kecil dan berada di bawah asuhan 
Rasulullah jg, tanganku sering bersileweran 
di nampan saat makan. Maka, Rasulullah jg 
bersabda, 'Nak, bacalah bismilillah, makanlah 
dengan tangan kananmu, dan makanlah mulai 
dari makanan yang ada di dekatmu.' Maka, 
seperti itulah gaya makanku setelah itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Membaca basmalah sebelum makan dan 
makan dengan tangan kanan (2)) 

Penjelasan 

J«- : Yaitu dirawat dan diawasi. Nasya'a 
fi hijrihi artinya ia tumbuh dewasa dalam 
penjagaannya. 

: Bergerak-gerak dan menjulur ke 
berbagai sisi piring, tidak hanya makan dari 
satu tempat saja. 

: Piring besar ukurannya lebih kecil dari 
qas'ah (talam), piring ini memuat makanan 
yang cukup membuang kenyang lima orang, 
sementara talam cukup untuk membuat 
kenyang sepuluh orang. Demikian penjelasan 
Al-Kasa'i seperti yang dituturkan Al-Jauhari 
dan lainnya. Pendapat lain menyatakan, 
shafhah dan qash’ah sama, jamaknya shihaf. 


821 



^ : Minimal mengucapkan bismillah, dan 
afdhal-nya-, bismillahirrahmdnirrahim. 

eULL : Karena tangan kanan mulia, dan 
umumnya lebih kuat dan lebih mumpuni dari 
tangan kiri, kata ini berasal dari katayumnyang 
berarti berkah. Apapun kata yang dinisbatkan 
pada kata ini ataupun berasal dari akar kata 
ini, pasti baik menurut etimologi, syariat, dan 
agama. Minum diqiyaskan pada makan, Asy- 
Syafi’i menyebutkan dalam Ar-Risalah dan 
Al-Umm; wajib (makan dan minum) dengan 
tangan kanan, karena adanya ancaman makan 
dengan tangan kiri. Disebutkan dalam Shahih 
Muslim, dari hadits Salamah bin Akwa’, Nabi 
Hi melihat seseorang makan dengan tangan 
kiri, beliau kemudian bersabda, "Makanlah 
dengan tangan kanan!’ Ia berkata, ‘Aku tidak 
bisa.’ Nabi lantas bersabda, ‘Kau tidak akan 
bisa (makan dengan tangan kanan).’ Setelah 
itu, ia tidak bisa mengangkat tangan kanannya 
ke mulut’.” 

JO* j % : Karena makan makanan di tempat 
kawannya adalah perilaku tidak baik dan tidak 
sopan, mungkin teman merasa jijik karena 
hal itu, khususnya ketika makan makanan 
berkuah dan semacamnya, sementara jika 
makanan berupa kurma atau berbagai jenis 
makanan, ulama menukil, boleh mengambil 
di sana-sini di piring maupun yang lainnya. 
Padahal seharusnya larangan berlaku secara 
umum hingga ada dalil yang mengkhususkan. 

jlQ : Yaitu cara makanku. 

lu : Mabni dhammah, maksudnya seperti 
itulah cara makanku sejak saat itu. 


HADITS KE-1314 


: jvl ilfr Siil yt - VT M 

. -• .» „ * „ .» • £•? 


(ijiJsl I o)U tr Yt :j ^J-I) 

Abu Sa'id Al-Khudri ass berkata, "Rasulullah 
jg melarang meminum langsung dari mulut 
geriba, yaitu dengan membuka sedikit mulut 
geriba lalu meminum langsung darinya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Memecah mulut bejana (23)) 


Penjeiasan 

: Bentuk ifti’al dari kata khanats, artinya 
pecah. 

: Wadah air terbuat dari kulit. 

oi : Yaitu dibelokkan, maksudnya bukan 
memecahkan dalam arti sebenamya, juga 
tidak dijauhkan. 


MEMINUM AIR ZAM-ZAM SAMBIL 
BERDIRI 


HADITS KE-1315 

:Jla 14^ Aii\ ji\ - \r\o 

°c a + ®T ^ > * C * 

(jA JUj AJbfr I J** 4JJ1 J 

(fyj j »l»- 1* <— »U YT i r >US' t# : j <^i-l) 


Ibnu Abbas SU menuturkan, "Aku memberikan 
minum Rasulullah Hi dengan air Zamzam. 
Beliau lantas meminumnya sambil berdiri." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
zam-zam (76)) 


822 



MAKRUH BERNAPAS Dl DALAM 
TEMPAT MINUM 

HADITS KE-1316 

? ' •?.. + n? 's- '".-S f * • - 


j-* aUI j\3 : JV3 ;$l£s £ji (*o^> - \r^*\ 
O-S sa j£»Si{ 0_ri til :jlij iiil 

s'SV'ci 

jjfr «— jL ^A :*^»jJI i_jb^ 


Abu Qatadah berkata, "Rasulullah 3 ^ telah 
bersabda: Uika salah seorang dari kalian 
minum, maka janganlah ia bernapas dalam 
gelas.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/', Bab: Larangan 
beristinja' dengan tangan kanan (18)) 

Penjelasan 

Larangan ini untuk pelajaran, dimaksudkan 
sebagai penekanan dalam kebersihan, karena 
mungkin saja orang yang bernafas dalam 
bejana mengeluarkan liur lalu bercampur 
dengan air, sehingga membuat orang yang 
minum merasa jijik, dan mungkin juga uap 
dari dalam lambung mengenai air hingga 
merusaknya. Untuk itu dianjurkan untuk 
menjauhkan bejana dari mulut sebanyak tiga 
kali disertai dengan bernafas. 


HADITS KE-1317 

: jvJ 4&1 XS. - vrw 

Sf & 

m S* 

(a>^Li ^»A'j u^lil *— jVj n Vt *>ji-l) 


Hadits Anas dari Tsumamah bin Abdullah 
berkata bahwa Anas biasa bernapas dalam 
tempat air minum sebanyak dua atau tiga 
kali, dan dia mengira bahwa Nabi jg juga 
bernapas tiga kali (ketika minum )) 5 

(HR. Bukhari, Kitab: “Minuman” (74), Bab: 
Minum sambil bernafas dua atau tiga kali (26)) 

Penjelasan 

Jj& Jl\ : Maksudnya saat minum 
air dari bejana dengan menjauhkan bejana 
dari mulut lalu bernafas di luar bejana, tidak 
bernafas di dalam bejana, karena mungkin 
saja ada liur jatuh ke dalam air sehingga 
orang yang minum merasa jijik. 


SUNAH MENGEDARKAN MINUMAN 
DARI ARAH KANAN 


HADITS KE-1318 
?? * • 


utf :J\S iASS. Sill ^ - \r\A 


• * if 1 + • * ®T " , i "t *** i.1 ■? 0 ^ 

(OiAA Ujb A^JlC> *UJl ^*2 4JJI j 

. -- p > >p * j i | f* . + jf x f ^ ^ < 

5^ ^ <uJ oUti 4J «^UaJL*m\3 

1 • 1 > - - % r S 

4 « « fa ioJLfe 

JV 3 y \IU ^ 

:JVS fl J&S >J & 

iii :J3 f Jvl 1^1 ^ 

ogj&SSili 

(^uo«il 1 — jIj i :a^I 8^ : j 4>^>>l) 


Anas berkata, "Rasulullah ^ datang 
bertamu di rumah kami dan beliau meminta 
minum. Maka, kami siapkan susu dari hasil 


5 Merenggangkan mulut dari gelas kemudian bernafas di 
luar gelas, tidak di dalam gelas. 


823 



perasan kambing yang dicampur dengan air 
dari sumurdan kami suguhkan kepada beliau. 
Saat itu, Abu Bakar duduk di samping kiri 
beliau sedangkan Umar di hadapan beliau. 
Selain itu, ada seorang Arab Badui di sebelah 
kanan beliau. Ketika beliau sudah selesai 
minum, Umar berkata, 'Ini ada Abu Bakar, 
(berikanlah kepadanya))' Namun, beliau 
memberikan susu itu kepada orang Badui tadi 
karena yang berhak atas gilirannya, seraya 
bersabda, 'Ke sebelah kanan dan ke kanan. 
Ketahuilah, dahulukan yang kanan.'" 

Anas menambahkan, "Ini adalah sunah, ini 
adalah sunah." Diucapkannya tiga kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Had/ah" (51), Bab: 
Meminta minum (26)) 

— Penjelasan 

&£ : Yaitu bercampur dengan susu. : 
Berhadapan dengannya. 

: Yaitu didahulukan, atau kata ini 
beri’rab rafa’ karena fi’il yang dibuang, 
perkiraannya; (UJ, kata kedua ini 

menegaskan yang pertama, fi'il 
amar dari kata yumn, ini namanya ta'kid 
setelah ta'kid. 

: Maksudnya dimulai dari yang berada di 
kanan. 


Sahal bin Sa'ad m berkata, "Suatu ketika 
Nabi disodori segelas minuman lalu beliau 
meminumnya. Saat itu, di samping kanan 
beliau ada seorang anak kecil yang paling 
muda di antara kaum yang hadir, sedangkan 
para orang tua ada di sebelah kiri beliau. 
Beliau berkata, 'Wahai anak kecil, apakah 
kamu mengizinkan aku untuk memberi 
minuman ini kepada para orang 100 ? Anak 
kecil itu berkata, 'Aku tidak akan membiarkan 
seorang pun mendahuluiku mendapatkan 
keutamaan darimu, wahai Rasulullah.' Maka 
beliau pun memberikan kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman dan Mengairi 
Tanamarf' (42), Bab: Tentang minuman (1)) 


MENJILAT SISA MAKANAN YANG 
MENEMPEL DI JARI 


HAD ITS KE-1320 


Ji- 56 j$1 \l \ : j\S fLj 


♦. > • * 
ctoJu>- -VTf* 




HADITS KE-1319 


Ait Aiil J ULmI J fl 

«a1o UijSj gSj u jjunj aJLp Q\ 

if*-,* fyi & 

: JVl a^.1 £ oSilf G :JUl 

«4jjl U IjU- 1 (iUf cuS* U 


• ^ I • 




(v-^aII j v_>Vj \ it : j a»^». t) 


Ibnu Abbas berkata, Nabi jgg bersabda: "Dika 
salah seorang dari kalian makan janganlah ia 
mengelap tangannya hingga ia menjilatinya 
atau menyodorkannya kepada orang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanarf (74), Bab: 
Menjilat jari sebeium diusap dengan sapu 
tangan (52)) 


Penjelasan 

: Menjilatinya. 

\ 44 J 43 i : Atau orang lain yang menjilatinya yang 
tidak merasa jijik dengan hai itu, seperti istri, 


824 



anak, dan pembantu, atau seperti murid yang 
meyakini berkah guru, karena tidak diketahui 
berkah terletak di bagian yang mana. 


BILA TAMU MENCAJAK ORANC LAIN 
YANG TIDAK DIUNDANG OLEH TUAN 
RUMAH 

HADITS ICE- 1321 

6? fe SVf :JV5 ^ >J\ 

wiy i jui ^ 4 ji=4 

ji Jujt (ju Ubu? J J»-l 

jjS ji-j *3* &\ & *^\ 

*u>0 «|Jb\pJLd 4 ^ 

U lift Ojrjdlj *1* 4A)I ^1 jtfi cj4-j 
Ol ojj ud jiU iJ jl dii t\5*J 

^illSj^jliS^^ 

fliJJl j Jji l* uAj t\ v-»VsS^ ft : j 

0'3^-b 


Abu Mas'ud berkata, "Ada seorang Anshar 
yang biasa dipanggil dengan nama Abu 
Syu'aib datang dan berkata kepada seorang 
pembantunya yang tukang jagal, 'Buatkan 
aku makanan untuk lima orang, karena aku 
ingin mengundang Nabi $3 sebagai tamu 
kelimaku. Aku melihat rasa lapar dari raut 
muka beliau.' la pun mengundang mereka. 

Ternyata, ketika mereka menghadiri 
undangan tersebut, datanglah seorang lagi 
bersama mereka. Nabi jg lantas berkata, 
'Orang ini mengikuti kami, jika engkau mau 
mengizinkan maka izinkanlah, dan jika 
engkau ingin agar dia pulang maka ia akan 


pulang.' Abu Syu'aib pun berkata, 'Ya, aku 
telah mengizinkannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Jual Be//" (34), Bab: 
Penjelasan tentang penjual danging dan 
penjagal{ 21 )) 


--Penjelasan--- 

vU u : Tukang jagal. Hadits ini menunjukkan, 
siapa yang datang dal am jamuan makan 
tanpa diundang, pihak yang mengundang 
berhak melarang orang tersebut untuk 
makan, selanjutnya jika ia masuk tanpa izin, 
pihak yang mengundang boleh mengusirnya. 
Hanya saja, orang yang sejak awal ingin 
menghadiri undangan jamuan makan 
meski tanpa diundang, ia tidak dilarang, 
karena seseorang yang mengikuti Nabi 3jg 
untuk menghadiri jamuan makan tersebut 
kemungkinan pihak yang mengundang 
mengizinkan, dan orang yang datang tanpa 
diundang memakan makanan haram. 


HADITS ICE- 1322 


ui :J\i ^ 4JJl XJ* .v vioJj* -YfT? 

> 

fLj *3* &\ & ci; jjuii y*- 
Jft :cJil jj^l jj ottfc&S c&Xi l££ 
&l 4AJI clij jll 
b^ iijuoi, fLj aIE 

<u**j bJj ^ ^ 

3 Iftabaij (^1^3 <JI Cs&yLS ji***Jl CUAbJ 

*3* &\ 4&I Jjij jl cJj pS 

4AJl 4Ul Si :cJUi < j 'JSjj 

) 1 ^ ^ ^ ** 1 ^ 8 1 *■' 

U :CJLa3 A*4 

fjfi \pb ^ UAbj <bJ 4JJl j>j 


825 



$\ 5j cJf jUa cislle 

0» Jliil jil u; : jul jij ^ &l 

j ^3 jul fi=uSu < 5 ^ JJ ijjtf 

V3 j^4il 

{ • ^ < > J ■* , I !«■ • j ■»• ' s j *• 

(JJ-^J .C%^3 «P(J^I (J^>- ifr jj£>- 

CJt> J^^l^l^Juij jlLlj <uLc- 4JJ1 J^A> 4&I 

tSiSl cJl* 3 03 :oJub JIjj <iJb :cJUi 

St •'t^i'- • • s "• ,*• - *\ • * \- 

|«-> DjUj 4*3 «U*^tC- AJ Co-^ld .CJLfl 

t Sl P v%5 ji i£ 

<Ujiju Sj j :^!5 ‘os* 

?/j3 1^1 Joi <&u jLiS Jj{ jLij 

UL?i oi3 «gfi US' i*s) ol5 ¥>!3 


-i i-?4rS 


C^_J jjkiiLl ijjC ijU ^jWL! <_jbS^ tt :j A>-^i) 

(v'j 3 "^' 


Jabir bin Abdullah berkata, "Tatkala 
penggalian parit pertahanan Khandaq 
sedang dilaksanakan, aku melihat Rasulullah 
jg dalam keadaan lapar. Karena itu, aku 
pulang menemui istriku dan bertanya, 
'Apakah engkau mempunyai makanan? Aku 
melihat Rasulullah ^ sedang lapar.' 

Maka, dikeluarkannya suatu karung. Di 
dalamnya terdapat satu sha' (segantang) 
gandum. Di samping itu, kami mempunyai 
seekor anak kambing. Maka aku sembelih 
kambing itu, sedangkan istriku membuat 
adonan tepung. Ketika aku selesai 
mengerjakan pekerjaanku, aku lalu 
memotong kecil-kecil daging kambing 
tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. 

Setelah itu, aku pergi menemui Rasulullah 
s£j. Sebelum berangkat, istriku berpesan, 


'Danganlah kamu mempermalukan aku di 
hadapan Rasulullah jjg dan para shahabat 
beliau/ 

Aku langsung menemui dan membisiki 
beliau, 'Wahai Rasulullah, aku menyembelih 
seekor anak kambing milikku dan istriku telah 
membuat adonan segantang gandum yang 
kami miliki. Karena itu, sudilah kiranya engkau 
datang bersama-sama dengan beberapa 
orang shahabat/ 

Tiba-tiba Rasulullah $£5 berteriak, 'Hai para 
penggali Khandaq! Dabir telah membuat 
hidangan untuk kalian semua. Marilah kita 
makan bersama-sama!' Rasulullah jgj lalu 
berkata kepadaku, 'Jangan kamu menurunkan 
periukmu dan janganlah kamu memasak 
adonan rotimu sebelum aku datang.' 

Setelah itu aku bergegas pulang. Tidak lama 
kemudian, Rasulullah datang mendahului para 
shahabat. Ketika aku temui istriku, dia berkata, 
'Bagaimana kau ini! Bagaimana kau ini!' 
Tapi, aku telah melakukan apa yang engkau 
pesankan kepadaku,' jawabku membela diri. 

Aku pun mengeluarkan adonan roti kami, 
kemudian Nabi meludahi adonan itu untuk 
memberi keberkahan. Setelah itu beliau 
menuju periuk (tempat memasak kambing) 
dan beliau meludahi serta mendoakan 
keberkahan kepadanya. Sesudah itu beliau 
berkata kepada istriku, 'Panggillah tukang 
roti untuk membantumu memasak. Nanti 
isikan gulai ke mangkok langsung dari kuali 
dan sekali-kali jangan kamu menurunkan 
periukmu.' 

Kala itu para shahabat yang datang 
semuanya berjumlah seribu orang. Demi 
Allah, semuanya turut makan dan setelah itu 
mereka pergi. Akan tetapi, periuk kami masih 
tetap penuh berisi seperti semula. Begitu juga 
dengan adonan rotinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (74), Bab: 
Perang Khandak (29)) 


826 



Penjelasan - 

Ikf - : Perut mengkerut karena lapar. 

: Yaitu aku pulang. 

: Bentuk tashghir dari kata bahimah, 
yaitu anak kambing. 

j?-IS : Kambing dajin adalah kambing yang 
dipelihara di dalam rumah dan tidak keluar ke 
padang rerumputan. Makna ini berasal dari 
kata dajn yang berarti bertahan di tempat. 
Kata ini tidak diberi ta' karena sudah menjadi 
kata bagi kambing dan bukan sebagai kata 
sifat lagi. 

j\$ Ji : Istrinya selesai membuat 

adonan gandum saat ia usai menyembelih 
kambing. 

cJj : Aku kembali. 

SIS ’Jc , 3 : Beberapa lelaki dengan jumlah di 
bawah sepuluh. 

\^i. : Makanan untuk suguhan orang-orang 
yang diundang, atau makanan secara mutlak, 
kata ini berasal dari bahasa Persia. 

’fLu $U : Kata permintaan mengandung 
anjuran, maksudnya, marilah segera. 

: Seperd kata nashara yanshuru, 
mengikuti bab qafala, artinya berjalan di 
muka. Allah ag berfirman, “la berjalan di 
muka kaumnya di hari kiamat.” (HOd: 98). 

dip So : Yaitu semoga Allah memperlakanmu 
begini dan begitu, memperlakukanmu begini 
dan begitu. 

: Disebutkan dalam Al-Qamus; bushaq 
adalah air mulut saat keluar dari mulut 
(ludah), sementara jika tetap berada di mulut, 
namanya riq (liur). 

33U : Mendoakan semoga adonannya 

diberkahi. 

Up p : Menuju. 

: Siduklah, gayung disebut miqdahah, 

jpl £ iyij : Menciduk kuah. £ U? : Yaitu 

tidak sedikit pun berkurang. l> pada kata \S 


adalah kata menyeluruh. Ini benar karena kaf 
masuk ke dalam rangkaian kata. 


HADITS KE-1323 


A 9 JJ 9 jjl j\i :J \5 l jJt\ -vr?Y 


ill p fill 12J fi 

Aj Ufc J4S vJ) j£- \ L pAtj 

# i • I ** ^ ^ ! I • • " T • ‘ti** - # A o 

i - " * ’ ** 

>• ' ' zi 5T» 1 "'i “ ' ~’\zl 

tOAXO joM OdUd ( 14 ) |oJ 

OJb>j3 t4j C~JbJL9 :Jl3 4 -JlC- 4jjl Alll 

iiij *pii 4 fLj in p in jpj 
Ai p in «pii 

: J\l .|Lxj :cJui f A 9 JJ 9 jjl aJlp 

in p in Jjij jul :ciii 

cJI^lj JJL£S\I .gijS : iii ^ fLj Alfr 

jjl JUd aj jo-li A 9 JJ 9 ul Cm> i^-ul jo 

AJlft <Ull 4All **5 ‘jjJL* p 1 1 j : 

ill :cJU3 U p piU fLj 
jp p jji pilpiipjj 
p ill jJU pj $3* ill p ill 

4Jkll Jp3 jul 0 JJ 9 Jjlj aJL& 4Jll 
!ijOftU^flU^:jij^illp 
ill P ill jp o «pl dUL cJll 
iiisu EXpfi ojiEjksi fLj ilp 
;ii* u ii jdlj aIIE iii p in jjjij j\J ^ 


827 



Is ^ 5$^ tjjjiy jl 4)i\ 

5$ .5>sjy ilil : jvl p l£> p u^A & 

'•••.M us s i i* ^ si ,•' t s- ,.f 

O^jI : (JlS ^ ‘i^p- jk) l^jui Jj»- 1^0 Is ^ 

p-> !**$-* ^ !*« ^ o$b 
£ja 1|} jLfir ^aJI JS* ll .S^JLaJ &jj\ rjli 

j SjjiJI ulj fo :<_jUlt ul^ ^ :J |j|jU(J| A>^>1) 


Anas bin Malik mengisahkan, "Abu Thalhah 
berkata kepada Ummu Sulaim, 'Aku 
mendengar suara Rasulullah jg sangat lemah 
yang aku mengerti bahwa itu tanda bahwa 
beliau sedang lapar. Apakah kamu memiliki 
sesuatu?' Ummu Sulaim menjawab, 'Ya, ada.' 

Maka, Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa 
potong roti dari gandum, dan ia keluarkan 
selembar kerudungnya yang sebagian sisinya 
digunakan untuk membungkus roti. Kemudian 
dia meletakkan bungkusan itu di bawah 
tanganku dan dilingkarkannya bagian tepi 
yang lain dari kerudungnya kepadaku. Dia 
lalu memintaku menemui Rasulullah $jj." 

Anas bin Malik melanjutkan kisahnya, "Maka, 
kubawa pergi roti tersebut dan kudapati 
Rasulullah jg sedang berada di masjid 
bersama beberapa orang. Aku berdiri di 
hadapan mereka dan Rasulullah bertanya 
kepadaku, 'Apakah kamu diutus oleh Abu 
Thalhah?' 'Ya,' jawabku. 

Beliau bertanya lagi, 'Maksudnya membawa 
makanan?' 'Ya/ jawabku lagi. Rasulullah 
lalu bersabda, 'Siapa yang mau bersamanya, 
berdirilah.' Beliau pun berangkat dan aku 
juga berangkat bersama mereka menuju 
kediaman Abu Thalhah. Lalu aku mengabari 
Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata, 'Wahai 
Ummu Sulaim, Rasulullah $£ telah datang 


dengan rombongan sedangkan kita tidak 
memiliki apa*apa untuk dapat memberi 
mereka makan.' Ummu Sulaim berkata, 'Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' 

Maka Abu Thalhah beranjak menemui 
Rasulullah dan beliau menyambutnya, 
lalu Abu Thalhah masuk bersama beliau. 
Rasulullah sgg bersabda, 'Bawalah kemari apa 
yang ada padamu, wahai Ummu Sulaim.' 
Maka, Ummu Sulaim membawa roti lalu 
beliau memerintahkan agar menghancurkan 
roti tersebut. Ummu Sulaim pun meremas- 
remas roti tersebut sehingga menjadi 
potongan-potongan kecil dan membuatnya 
menjadi lauk makanan. 

Kemudian Rasulullah mengucapkan 
kalimat sebagaimana Allah menghendakinya 
untuk diucapkan lalu bersabda, 'Berilah izin 
masuk untuk sepuluh orang.' Maka mereka 
diizinkan masuk dan makan hingga kenyang 
lalu keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, 
'Berilah izin masuk untuk sepuluh orang.' 
Maka mereka diizinkan masuk lalu mereka 
menyantap hidangan itu hingga kenyang 
dan keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, 
'Berilah izin masuk untuk sepuluh orang.' 
Maka rombongan itu makan semuanya 
hingga kenyang. Saat itu jumlah rombongan 
sebanyak 70 atau 80 orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

: Pakaian untuk menutupi kepala wanita, 
jamaknya khumur, sama seperti kitab dan 
kutub. 

iilS : Menyembunyikannya. 

: Melilitkan (kerudung) padaku. 

: Dengan sebagian kerudung di kepalaku, 
seperti kata yang artinya ia 

membalutkan surban di kepalanya. 

: Secukupnya untuk mereka. 


828 



jjit 5 iil : Maksudnya ukuran makanan 
tersebut, karena beliau lebih mengetahui 
maslahat. Andai beliau tidak mengetahui 
maslahat, tentu tidak melakukan hal tersebut. 

: Kemarilah. 

& : Wadah mentega. 

: aku menjadikannya lauk. 

s>i*! jjil : Agar tidak menyulitkan mereka, 
karena wadah tempat makanan tidak memuat 
untuk lebih dari sepuluh orang kecuali 
dengan berdesakan dan berebutan yang tentu 
akan membahayakan mereka karena posisi 
makanan yang jauh dari jangkauan mereka. 

: Memakan roti yang diberi mentega. 


BOLEHNYA MAKAN KUAH SAYUR, LABU, 
DAN MENGUTAMAKAN TAMU DALAM 
HIDANGAN 


"Maka, aku ikut pergi bersama beliau 
menghadiri undangan jamuan makan 
tersebut. Lalu disuguhkan roti, sup dubba H , 
dan qadicF kepada Rasuiullah $jj. Aku melihat 
Nabi mencari-cari dubba" tersebut dari pinggir- 
pinggir baskom. Beliau berkata, "Sejak hari itu 
aku selalu suka dengan dubba'."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bell' (34), Bab: 
Penjelasan tentang tukang jahit (30)) 


MEMAKAN MENTIMUN DENGAN KURMA 


HAD1TS ICE- 1325 


t-JUs jjj 4JL)l do-L>- -veto 

j&j illl ji cjfj :J15 ^ 

jJI i_Aj T*^ V* 


HADITS KE-1324 


: J15 <ui. &i (tgj dUU ^l dJi- -\m 

- - > ';?• iii- > • •j.S - i-i-i 

-AJ3 :dUU jj-Oi JV3 

.jjG&i dUi ji fLj &\ ji &\ 

^ fLj aIc. Ai ^ 4 iii ji 

^ &i ji Jj sfi \% 

(Ul :Jvl ^ jfili fLj 

( -Mli-i jSi i_jIj if* i_jbT fl 


Anas bin Malik m berkata, "Ada seorang 
tukang jahit yang mengundang makan 
Rasuiullah dengan makanan yang 
dibuatnya sendiri." Anas bin Malik berkata, 


Abdullah bin Da'far bin Abu Thalib ® berkata, 
"Aku melihat Nabi makan buah kurma 
segar dengan qitsa' (semacam mentimun))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Rulab (kurma segar) dan mentimun (39)) 

Penjelasan 

\ : Buah kurma ketika mulai matang 
sebelum kering, bentuk tunggalnya ruthbah. 

•lull : mentimun, bentuk tunggalnya 

qitsa' ah, sebagian orang menyebut kata 
ini untuk sayuran semacam mentimun. 
Nabi |g menyatukan kedua jenis makanan 
ini agar seimbang, karena keduanya 
saling memperbaiki satu sama lain 
dan menghilangkan sebagian besar 
efek sampingnya, karena mentimun 
meredakan influenza, menggerakkan 
tenaga, menghilangkan radang Iambung 

6 Labu. 

7 Daging yang dipotong memanjang. 


829 



dan tidak cepat rusak, sementara kurma 
muda memperkuat lambung dingin, namun 
menyebabkan influenza, cepat membusuk, 
mengotori darah dan membuat pening 
kepala. Untuk itu beliau melawan sesuatu 
yang dingin dengan kebalikannya, karena 
ketika memakan mentimun disertai makanan 
lain yang memperbaiki efek sampingnya 
seperti kurma muda, anggur kering, atau 
madu, makanan pendamping ini akan 
membuat mentimun seimbang, sehingga 
campuran makanan ini menggemukkan dan 
menyuburkan badan. 


LARANGAN MAKAN DUA BUTIR KURMA 
SEKALIGUS DALAM PERJAMUAN MAKAN, 
KECUALI ATAS IZIN TUAN RUMAH 


HADITS KE-1326 


uS :4Ju> 'jS- ® j-hC i -wn 

JaI jftau 3 

% £\ •>& ( ^i\ jUjji 5^ 

aIIc. aill aill 5i : J.>M & 
tef Sstnl 6? ^ 

o'— ji 0^ 'M vV 't it 

OW-'Li 


Hadits Ibnu Umar dari Jabalah meriwayatkan, 
"Kami pernah tinggal di Madinah bersama 
orang-orang dari penduduk Iraq selama 
setahun. Ibnu Az-Zubair memberi kami rezeki 
berupa kurma. Suatu hari Ibnu Umar 
berjalan melewati kami lalu dia berkata, 
'Sesungguhnya Rasulullah 0s melarang 
qirarf, kecuali biia seseorang dari kalian 
meminta izin kepada saudaranya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Apabila seseorang telah mengizinkan 
sesuatu kepada yang lain maka boleh (14)) 

Penjelasan 

XLL : Kemarau. 

: Memberi kami makan. 

: An-Nawawi menjelaskan, seperti inilah 
yang disebutkan dalam ushul, padahal yang 
dikenal menurut bahasa adalah qiran. Ibnu 
Atsir menyatakan, seperti disebutkan dalam 
hadits; Nabi |g melarang qiran. Riwayat lain 
menyebut iqran. Yang pertama lebih shahih. 
Maksudnya, menyatukan dua kurma dalam 
sekali makan. Adanya Nabi sg§ melarang cara 
makan seperti ini, karena cara seperti ini rakus 
dan merendahkan teman, atau merugikan 
teman. Yang lain menyatakan, cara makan 
seperti ini dilarang karena kebutuhan hidup 
yang tinggi sementara persediaan makanan 
hanya sedikit. Meski demikian, mereka 
tetap membantu orang lain. Saat berkumpul 
makan, mereka lebih mendahulukan satu 
sama lain. Mungkin saja di antara mereka ada 
yang sangat lapar dan langsung makan dua 
kurma sekali makan, atau memakan dengan 
suapan banyak. Untuk itu Nabi jig menuntun 
mereka untuk meminta izin makan seperti itu 
agar yang lain merasa rela. Demikian dinukil 
dari An-Nihdyah. 


KEISTIMEWAAN KURMA MADINAH 


HADITS KE-1327 


> • * 


££ fLj &\ 4i\ 

% % jL- j3 opS 


8 Yaitu memakan dua kurma sekaligus. Hal ini dilarang 


karena menunjukkan kerakusan. 


830 



i_j\j of :ukll <_jb5' VI :j ijjlyiJI 

O^JJ 

Sa'd m berkata/'SayamendengarRasulullah 
jig bersabda: 'Barang siapa pada pagi hari 
makan tujuh butir kurma Ajwah maka tidak 
akan membahayakan terhadap dirinya, baik 
itu racun maupun sihir pada hari itu.'" 9 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Berobat dengan kurma ajwa bagi yang 
terkena sihir (52)) 


KEISTIMEWAAN CENDAWAN UNTUK 
MENCOBATI SAKIT MATA 


HADITS KE-1328 


:Ju <U& 4Ji)l Jjj 

& sU2» :fLj Z . :JVl 

Sua lijuj 

*1 y <_jL l :* jjjJI i f !j< ... fell i—ibS” 1o <>-y»-l) 

^11 Ujjlj fLill pjrn.lc- Uiibj :Jl*j 


Penjelasan 

ji : Makna asli shabuh dan ishtithbah 
adalah minum pada pagi hari, kemudian 
kata ini digunakan untuk makan, maksudnya 
makan pada pagi hari (sarapan). 

\y!&. : 'Athaf bayan atau sifat. Ajwah adalah 
kurmakualitasbaik.An-Nawawimenjelaskan, 
hadits ini menunjukkan kelebihan kurma 
Madinah, keutamaan makan kurma Ajwah 
sebanyak tujuh biji pada pagi hari, kurma Ajwa 
Madinah secara khusus disebut, dimakan 
sebanyak tujuh biji, ini semua termasuk hal- 
hal yang diketahui Nabi jg§, namun kita tidak 
mengetahui hikmahnya. Untuk itu, hal-hal 
seperti ini wajib diimani, diyakini keutamaan 
dan hikmahnya. Ini sama seperti bilangan 
rakaat, nishab zakat, dan lainnya. 


9 Oalam hadits ini terdapat keutamaan tamr (kurma) Madinah, 
khususnya tamr Ajwal, keutamaan sarapan dengan memakan 
tujuh buah tamr serta pengkhususan tamr Ajwa dari yang 
lain. Bilangan tujuh termasuk perkara yang beliau ketahui, 
namun kita tidak tahu hikmahnya. Kita wajib mengimaninya 
serta meyakini keutamaan dan hikmah yang terkandung 
di dalamnya. Bilangan tujuh seperti halnya jumtah rekaat 
shalat, nisab zakat, dan selainnya. 


Sa'id bin Zaid m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Al-Kam'ah (cendawan) adalah 
sejenis manna (sejenis makanan yang 
diturunkan Allah kepada Bani Israil)) Airnya 
mengandung obat bagi penyakit mata.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (74), Surat: Al- 
Baqarah (3) Bab: Firman-Nya Ta'ala: "Dan 
Kami naungi kamu dengan awan, dan 
Kami turunkan kepadamu "manna" dan 
"salwa""( 26)) 

Penjelasan 

lilSjl : Bentuk tunggalnya \’^=> tidak mengikuti 
qiyas, ini termasuk kata-kata unik yang 
jarang ditemukan. Kumm (cendawan) adalah 
tanaman yang juga disebut syahmul ardh 
(lemak tanah), muncul pada musim semi di 
tanah. Tanaman ini berbentuk bulat seperti 
tanaman taro tanpa batang dan tanpa akar, 
warnanya cenderung seperti wama debu. 

& : Disamakan seperti manna yang 
pemah diturunkan kepada Bani Israil, karena 
didapatkan tanpa perlu bersusah payah dan 
tidak perlu dicari. Cendawan didapatkan 
tanpa perlu bersusah payah, tidak ditanam, 
tidak disiram, atau usaha apapun lainnya. 

,^Ujj hii lijUj : Imam An-Nawawi rhu. 
menuturkan dalam Syarh Shahih Muslim ; 
ada yang menyatakan; airnya seperti air 
biasa yang tidak dicampur dengan bahan 


831 



lain. Yang lain menyatakan; maknanya, air 
cendawan dicampur dengan obat kemudian 
digunakan untuk mengobati mata. Pendapat 
lain menyatakan; jika suhu dingin mata 
mengandung unsur panas, saat itu air 
cendawan tanpa dicampur bahan lain, bisa 
dijadikan obat, sementara jika kondisi mata 
tidak seperti itu, air cendawan dicampur 
dengan bahan lain. Yang benar, air cendawan 
murni tanpa campuran bahan lain adalah 
obat mata secara mutlak. Aimya diperas 
kemudian dijadikan obat mata. Saya (An- 
Nawawi) dan lainnya mengetahui di zaman 
kami orang kehilangan penglihatan secara 
hakiki menggunakan air cendawan mumi 
sebagai calak mata, ia sembuh dan bisa 
melihat kembali. Ia adalah syaikh Adil Aiman 
Kamal bin Abdullah Ad-Dimasyqi, orang 
saleh dan perawi hadits, ia menggunakan air 
cendawan karena meyakini hadits ini dan 
mengais berkahnya. Wallahu a'lam. ( Syarh 
An-Nawawi 'ala Muslim) 


KEISTIMEWAAN BUAH ARAK HITAM 


HADITS KE-1329 

i 5 ^ “ii* -.1 • - • , - > • _ 

Ui m AUl ^ jV jA* -Nm 

fLj &S. ill 4)1 g 

ijrj CuS " \ : JUS \ ills AJU 

Jp oy &- kj v»>L M i— "l* 


Dabir bin Abdullah m berkata, "Kami pernah 
bersama Rasulullah £j§ memetik akar pohon 
(al-arak, biasanya untuk siwak) dan saat 


itu Rasulullah bersabda, 'Petiklah yang 
berwama hitam karena ia yang paling baik.' 
Mereka bertanya, 'Apakah Anda dahulu 
menggembala kambing?' Beliau menjawab, 
Tidak ada satu nabi pun yang tidak pernah 
menggembala kambing.'" 

HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!' (60), Bab: 
Mereka menyembah patung-patung mereka 
(29)) 


Penjelasan 

: Buah pohon Arok yang sudah matang. 


MEMULIAKAN DAN MENGUTAMAKAN 
KEPENTINGAN TAMU 


HADITS KE-1330 

%-j o' ^ VjijZ 31 - vrr* 

jl fLj &s. ill $ 

ill ill jpj jOl .i\2\ \ U 

JIaI ?ljjfc jl jkiu :jjuj 

l :JUi <A3l/»l JJdajlS .Ul : |L2 mS/ 1 
:cJli3 .jij ^ ill ill jpj 

:JUS .jjCL*? oJ3 ^l \jJUfr U» 

.pLLC' ijiljl 131 

<1^3- l^*i ^Lk> cJill ju 
^Lw^l Uli (jojlS UCj G U^jl Ajljjj 

: jlil fLj ill ill jl Ij£ 

4 X 1 I Jjits UiCJl ii iOcjtfr Jl aJJJI 4 X 1 I 

i>*J f# 5^ Ji'j f 4 ■“ a * ' Jp 

(5J4iii eUjU 4-iS y, jj; 


832 



Os <_>L \* :jLajSll i_>\s5^ V <a-^»-t) 

(i ^oL aj. pfj 0^" jJj - 1 »*^ ,^c- 

Abu Hurairah m mengisahkan bahwa ada 
seorang lelaki datang kepada Nabi ^ lalu 
beliau datangi istri-istri beliau. Para istri 
beliau berkata, "Kami tidak punya apa- 
apa selain air." Maka kemudian Rasulullah 
berkata kepada orang banyak, "Siapakah 
yang mau mengajak atau menjamu orang 
ini?" Maka seorang laki-laki dari Anshar 
berkata, "Aku." Sahabat Anshar itu pulang 
bersama laki-laki tadi, dan menemui istrinya 
lalu berkata, "Muliakanlah tamu Rasulullah 
ini." Istrinya berkata, "Kita tidak memiliki 
apa-apa kecuali sepotong roti untuk anakku." 
Shahabat Anshar itu berkata, "Suguhkanlah 
makanan kamu itu lalu matikanlah lampu dan 
. tidurkanlah anakmu." 

Ketika mereka hendak menikmati makan 
malam, istrinya menyuguhkan makanan 
itu lalu mematikan lampu dan menidurkan 
anaknya kemudian dia berdiri seakan hendak 
memperbaiki lampunya, lalu dimatikannya 
kembali. Suami-istri itu hanya menggerak- 
gerakkan mulutnya (seperti mengunyah 
sesuatu) seolah keduanya ikut menikmati 
hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam 
keadaan lapar karena tidak makan malam. 
Ketika pagi harinya, pasangan suami istri itu 
menemui Rasulullah. Maka beliau bersabda, 
"Malam ini Allah tertawa atau terkagum- 
kagum karena perbuatan kalian berdua." 

Kemudian Allah menurunkan ayat (yang 
artinya), "Dan mereka lebih mengutamakan 
orang lain (Muhajirin) daripada diri mereka 
sendiri sekalipun mereka memerlukan apa 
yang mereka berikan itu. Dan siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr. 9) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Mendahulukan 


orang lain daripada diri sendiri walaupun 
dalam keadaan sangat membutuhkan (10)) 

Penjelasan 

jjLj ji iLZi : Untuk meminta mereka memberi 
jamuan makan pada tamu tersebut. 

is , : Nyalakan lampumu. 

: Aku menyalakannya. 

c : Menidurkan anak-anaknya 
tanpa makan. 

: Tanpa makan malam. 

U&JUi j* jt Slsl : Tawa dan 
kagum yang dinisbatkan kepada Allah adalah 
penisbatan majazi, maksudnya rida terhadap 
tindakan kalian berdua. 

lilii : Lapar dan lemah, makna asal kata ini 
fakir dan memerlukan sesuatu. 

pi : Sifat kikir disandarkan kepada jiwa 
karena sifat ini merupakan tabiat yang ada 
di dalamnya. Kikir adalah sifat tercela dan 
sifat ini merupakan watak jiwa, sementara 
pelit adalah menahan diri. Pelit lebih umum, 
karena kadang sifat pelit tidak disertai kikir, 
namun tidak sebaliknya. Makna hadits; 
siapa yang mengalahkan perintah jiwa dan 
menentang hawa nafsu berkat pertolongan 
dan taufik Allah Azza wa Jalla. 

: Mendapatkan apa yang mereka 
inginkan. 


HADITS KE-1331 


lb jb ijsai Q g Jfj J! lioad- - ^rr^ 

Jvil % j 

a^.1 £ JA :jL$ & &\ 

S* && ^ 

& fe p 


833 



i \ £* :fLj jul 

** * - £ ,» - <• .» 
' ' O iit - - *i nr »i 


514 & jyilj .gj jj Si :j\5 X* f i :jl3 ji 

jtj *&. iii Ji ^ii ^ 

% *3U5 cw'^11 $u ill $ ^ 6' jtii 

^ fji a jij jii ^ji ji ^ 

$C 0 ? 013 it!l liUiii foli o'? jj ‘lijtj 
OLij o}i*i ijiTi! o£-^ ^ jifi <SSfe 
jiJtfji _«ji £ :uLii o£^i' 

Jj*i ijIj fA o\ ;j 4>y>l) 

(o&u 


Abdurrahman bin Abu Bakar W berkata, "Kami 
pernah bersama Nabi jgij (dalam perjalanan) 
berjumlah 130 orang. Beliau berkata, 'Apakah 
di antara kalian ada yang memiliki makanan?' 
Maka jika ada sebanyak satu sha' makanan 
atau sejenisnya, dibuatlah adonan. Kemudian 
datang seorang musyrik yang berambut 
panjang, namun agak semrawut membawa 
kambing yang digiringnya. 

Nabi sg| berkata, 'Apakah kambing ini untuk 
dijual atau untuk dihadiahkan?' (atau beliau 
berkata dengan redaksi, 'Atau dihibahkan?') 
Orang itu menjawab, 'Untuk dijual.' Maka 
beliau membeli seekor darinya. Lalu kambing 
itu dimasak dan Nabi jg memerintahkan agar 
hatinya dibagi-bagikan. 

Demi Allah, tidak ada dari kami yang 
berjumlah 130 orang melainkan telah diberi 
oleh Nabi £j§ potongan jantung dari isi perut 
kambing tersebut. Jika ada yang hadir di 
situ, pasti diberi, dan jika sedang tidak ada, 
disisakan baginya. Maka dibuat dalam dua 
kuali, lalu mereka makan semuanya dan kami 
merasa kenyang serta masih tersisa dua kuali 
lalu kami bawa di atas unta. Demikian atau 
sebagaimana dikatakan olehnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (38)) 

Penjelasan 

iSliii : Al-Qazzaz menjelaskan, musy'an 
artinya orang yang rambutnya acak-acakan. 
Yanglain menjelaskan, orangyang rambutnya 
panjang sekali dan tidak pernah diminyaki, 
acak-acakan. Al-Qadhi menjelaskan, 
rambutnya acak-acakan. Dijelaskan dalam 
An-Nih&yah, rambut berserakan dan acak- 
acakan. 

Q : Nashab oleh fi’il muqaddar, yaitu \Z: 
atau oleh hal, maksudnya &£ 

: Kambing tersebut dimasak. 

: Maksudnya hatinya atau organ 
dalam perut, seperti hati dan lainnya. 

«S ji : Memotong potongan daging 
untuknya. 

oS ,!)l : Memberikan potongan 
daging yang ada. 

: Ta'kid untuk kata ganti yang ada 
dalam Oj&f), maksudnya mereka memakan 
makanan yang ada di dua piling besar secara 
bersama-sama. 

: Maksudnya makanan sisa. 


HAD1TS KE-1332 

5* • - » • •<,. * * * • , 

$ $ cm ^ -' m 

* ^ 

p tsr>\ 56 \yt dill 

c&\ & 

cfe jf J*\£» oi 3 

aJu& 4 JJI ^9 ^ 3)1 jJJajll U! 

f**j Jpj H/l > dfc Uljji :jvl .i> 5 i ftj 

+ * 

iS*** M jr=M & 1 9^ C&J ^4? 


834 



cii <1^. p ^ &\ & ^i)i 

j^ioJ J^> vi*.Jj jLj iila}\ 
:cJ\ijl<iiliCrt^l y£> (Amo^ Gj :4 jI^»I it] cJll 

£ tf - i*-'? • ?.£ o ° 0 ? " . - "I.S »-i . • •; 

ljii :Owl3 |> tufr L# jl 

i- 1, s' * f--? i? .rf >*''.' -;,~ ,«-?■? i •* ■* »s 

U :JIa 3 Ow>li U1 OwJbJtJ :Jli Ijjli \j*0 J& Jt3 

jbg :jul &A s d# : jllj Jgi 

s ^i iJj ^ i*fc 0? is ill $ d JLUfif ■ Si 

l^ui { £o* £jju :J\5 tl^U ^S* I y* Gj 

j?f i#j j£3 dUS Jj ci£ iL ojlij 

ji a u? a <4 M 

0^ JfSr* :cJl5 Ijla U» Cs>-1 G 

44 /S o£ # jJ 04>t 54 

^jy igUallil el)i 5^ d : J^j «jlal jJt 

Ji fj £*1) l*!* j^1 p aaIG 

< »*"> ^ L?*. J f? ^*1 * ^ °T J«l ( i 

^uj uJsjj a^Lp 4A)l 

^L>J ^viaP UjI UJjA3 ^>- 4 ! JjLP j*j3 

jfe Jf g ffc jlif 4t ^ ffe jfc Jf 

jtiurji^it^sirS 

^ j- ■■■" ij 4 l\ :i^Loll c-J»i_y* t-ibS” \ :j 4i*p-l) 

( JaMIj i_iu»ia)l 


Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, bahwa para 
Ashhabush Shuffah adalah orang-orang yang 
berasal dari kalangan fakir miskin. Nabi ^5 
bersabda, "Barang siapa memiliki makanan 
cukup untuk dua orang, maka ajaklah orang 
yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk 
empat orang hendaklah mengajak orang 
yang kelima atau keenam." Maka Abu 


Bakar datang dengan membawa makanan 
yang cukup untuk tiga orang. Nabi ^ lalu 
datang dengan membawa makanan yang 
cukup untuk sepuluh orang. Abdurrahman 
bin Abu Bakar berkata, "Mereka itu adalah 
aku, bapakku, ibuku, — 'Istriku, dan pelayan 
yang biasa membantu kami dan keluarga 
Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar makan malam 
di sisi Nabi hingga waktu Isya, dan ia 
tetap di sana hingga shalat dilaksanakan. 
Ketika Abu Bakar pulang di waktu yang 
sudah malam, istrinya (ibuku) berkata, 
"Apa yang menghalangimu untuk menjamu 
tamu-tamumu?" Abu Bakar balik bertanya, 
"Mengapa tidak engkau jamu mereka?" 
Istrinya menjawab, "Mereka enggan untuk 
makan hingga engkau kembali, padahal 
mereka sudah ditawari." 

Abdurrahman berkata, "Kemudian aku pergi 
dan bersembunyi." Abu Bakar lantas berkata, 
"Wahai Ghuntsar (kalimat celaan)!" Abu 
Bakar terus saja marah dan mencela (aku)) 
Kemudian ia berkata (kepadatamu-tamunya), 
"Makanlah kalian semua." Kemudian 
tamunya mengatakan, "Selamanya kami 
tidak akan makan. Demi Allah, tidaklah kami 
ambil satu suap kecuali makanan tersebut 
justru bertambah semakin banyak dari yang 
semula." Abdurrahman berkata, "Mereka 
kenyang semua, dan makanan tersebut 
menjadi tiga kali lebih banyak dari yang 
semula. Abu Bakar memandangi makanan 
tersebut tetap utuh bahkan lebih banyak lagi. 
Kemudian ia berkata kepada istrinya, 'Wahai 
saudara perempuan Bani Firas, bagaimana 
ini?' Istrinya menjawab, 'Tak masalah, bahkan 
itu suatu kebahagiaan, ia bertambah tiga kali 
lipatnya.' Abu Bakar kemudian memakannya 
seraya berkata, 'Itu pasti dari setan— yakni 
sumpah yang ia ucapkan.' Kemudian ia 
memakan satu suap lantas membawanya 
ke hadapan Nabi £££. Waktu itu antara kami 
mempunyai perjanjian dengan suatu kaum 
dan masanya pun telah habis. Kemudian 


835 



kami membagi orang-orang menjadi 12 
orang, dan setiap dari mereka diikuti oleh 
beberapa orang— dan Allah yang lebih tahu 
berapa jumlah mereka. Kemudian semuanya 
menyantap makanan tersebut (hingga 
kenyang))" Demikian atau sebagaimana 
yang diceritakan oleh Abdurrahman". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalaf 
(9), Bab: Mengobrol bersama dengan tamu 
dan keluarga (41)) 

— - - ■ Penjelasan — 

jliJi Jit : Mereka adalah orang-orang fakir 
Muhajirin dan yang tidak memiliki rumah 
untuk dijadikan tempat tinggal, mereka 
berteduh di sebuah tempat di Masjid 
Madinah yang mereka jadikan tempat 
tinggal. AI-Qasthalani menjelaskan, tempat 
yang dijadikan hunian bagi ahlush shuffah 
adalah di belakang Masjid Nabawi, tempat ini 
diberi naungan. 

<fJlL : Hendaklah membawa orang 

ketiga di antara para ahlush shuffah. 

: Jika ia memiliki makanan 
untuk empat orang, hendaklah mengajak 
orang kelima atau keenam di antara para 
ahlush shuffah, atau yang dimaksud adalah 
jika seseorang memiliki makanan untuk lima 
orang, hendaklah mengajak orang keenam. 

\i\ : maksudnya Abdurrahman bin Abu 

Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Akulah yang 
berada di rumah.” 

J=A yf >*45 i!s?j f aUy : Maksudnya seorang 
pembantu melayani kami juga keluarga Abu 
Bakar. 

jLfcjlifc 15 '}> : Dengan ya' tambahan untuk 
memantapkan kasrah pada ta'. 

jj : Makan sudah disuguhkan kepada 
para tamu, huruf jar-nya dibuang dan fi’il-nya 
disambung, atau termasuk bab pembalikan 
rangkaian kata, seperti kalimat berikut; 


(aku menggiring unta ke tempat 
penampungan air). 

U : Wahai orang bodoh, wahai orang hina, 
wahai orang tercela. 

£ : Mendoakan anaknya agar telinga, 
hidung atau bibimya terputus. 

: Mencaci anaknya karena dikiranya telah 
melalaikan hak para tamu. 

^ S $ : Sebagai hukuman bagi mereka, 
karena tetap menantikan tuan rumah datang, 
tidak cukup hanya dengan anak si tuan 
rumah saja padahal si tuan rumah sudah 
mengizinkan untuk makan, atau kata-kata 
ini adalah khabar, maksudnya kalian tidak 
menikmati makanan pada waktunya. 

Si : Maksudnya makanan tersebut 
bertambah. 

: Yaitu dari bawah suapan. 

$ : Makanan atau piring 

makanan tetap seperti sedia kala, tidak 
berkurang sedikitpun, atau lebih banyak dari 
sebelumnya. 

'i* 15 : Pertanyaan terkait kondisi makanan. 

S : Qurratul ‘ain adalah ungkapan 
kebahagiaan dan melihat sesuatu yang 
menyenangkan, karena mata merasa tenang 
ketika keinginan tercapai, tidak melirik 
kesana-kemari. Dengan demikian qurrah 
di sini berasal dari kata qarar. Al-Ashma’i 
menjelaskan, <Ls. J&l artinya semoga Allah 
mendinginkan air matanya, karena air mata 
bahagia dingin sementara air mata kesedihan 
hangat. Sebagian ulama memberikan ulasan 
sebagai berikut, "Penjelasan Al-Ashma’i 
kurang tepat, karena semua air mata hangat. 
Makna kata-kata qurratu ‘ain maksudnya 
adalah kerelaan jiwa.” 

$ : makanan atau piring makanan. 

: Yaitu kata-katanya, "Demi Allah, aku 
tidak akan memberinya makan selamanya.” 


836 



Setelah itu memakan sesuap untuk 
menghibur hati para tamunya. 

lit : Perjanjian. 

JeA : Setelah batas waktu berlalu, 
mereka datang ke Madinah. 


KEUTAMAAN MENOLONC (MESKI) 
DENGAN MAKANAN SEDIKIT 

HADITS KE-1333 

It- ■*?? >*+ >i , . , ' • .» » J I y 

: JV3 ajI Yjj* ^1 <£m. -vrrr 

** 

j*l*£ aJlc- &J| 4 JJl jll 

j/ s&Sil f UEj sb&l 

i_>U \\ I— >b5” V* : j ifjlAwJl 

(Oi 


Abu Hurairah s®. berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Makanan untuk dua orang cukup 
untuk tiga orang, dan makanan untuk tiga 
orang cukup untuk empat orang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Satu makanan cukup untuk dua orang (1 1 )) 


ORANG MUKMIN MAKAN DENGAN SATU 
WADAH (USUS), SEDANGKAN ORANG 
KAFIR MAKAN DENGAN TUJUH WADAH 


HADITS KE-1334 

■Ji- * •. * • - 

: J\5 t — VfTl 

‘■^!3 & <3^5 

• • i » •' .* 

*bt*l <Uwi L S 
*• Sr 

<_jL \t v- A ^T V* : j (jijljyJI o-^l) 


. jft jjliSljljj&ljU 


1 • ■* ■ 




ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya aku 
telah mendengar Rasulullah jg£ bersabda, 
'Seorang mukmin itu makan dengan satu 
usus, sedangkan orang kafir makan dengan 
tujuh usus.'"' 0 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Seorang mukmin makan dengan satu usus 
(12)) 


Penjelasan 

: Usus, jamaknya am'a', sama seperti 
kata ‘inab dan a’nab. Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, alif pada kata ^ berubah dari 
ya', karena bentuk mutsanna kata ini adalah 
oti*. Makna hadits; kerelaan orang mukmin 
menerima bagian sedikit dari dunia, dan 
ketamakan orang kafir untuk memperbanyak 
bagian dari dunia. Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, yang paling tepat, hadits ini 
mengkhususkan orang mukmin untuk 
sedikit makan dan menjaga diri dari berbagai 
efek buruk kenyang, seperti kerasnya hati, 
had tertutup, menuruti hawa nafsu hewani, 
dan berbagai macam kerusakan Iainnya. Al- 
Qasthalani menjelaskan, firman Allah ass 
berikut menegaskan bahwa banyak makan 
adalah sifat orang kafir, “Dan orang-orang 
yang kafir menikmati kesenangan (dunia) 
dan mereka makan seperti hewan makan ; 
dan (kelak) nerakalah tempat tinggal bagi 
mereka." (Muhammad: 12) Angka tujuh secara 
khusus disebut, menurut salah satu pendapat 
untuk dilebih-lebihkan dan memperbanyak, 
seperti disebutkan dal am finnan Allah ess , 
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi 
menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) 
setelah (keringjnya, niscaya tidakakan habis- 
habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah.” 
(Luqm&n: 27) Dengan demikian, maksud 

10 Orang mukmin tidak tamak dan serakah terhadap 
makanan. Makanan dan minumannya diberkahi, hingga 
ia kenyang dengan sedikit makan dan minum. Sementara 
orang kafir sangat tamak dan serakah terhadap makanan 
seperti halnya binatang. 


837 



hadits ini; orang mukmin tidak terlalu tamak 
dan rakus untuk makan, makanan dan 
minumannya diberkahi sehingga ia merasa 
kenyang meski sedikit makan. Berbeda 
dengan orang kafir yang sangat tamak dan 
rakus, pandangannya selalu terobsesi pada 
makanan dan minuman seperti he wan. 


HADITS KE-1335 

jS"G of SUy O' yi - vnw 
ou (SOS $n£? jst ofi 
jft iijii oj • jiS jfcj Sin 

.uif ^ 

(oa-lj ^ 


(jjJI < a*o i_)U tf :j (jjjladl Aa-^l) 

(pLy *j£- <Ull 

Abu Hurairah as berkata, "Nabi ^ tidak 
pernah membenci suatu makanan sama 
sekali. Seandainya beliau menyukainya, 
maka beliau memakannya; dan bila tidak 
menyukainya, beliau meninggalkannya 
(tidak memakannya))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki*laki 
yang makannya banyak, lalu ia masuk Islam. 
Setelah itu, makannya menjadi sedikit, maka 
hal itu pun diceritakan kepada Nabi j$jg, maka 
beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang 
mukmin itu makan dan satu usus, sedangkan 
orang kafir makan dengan tujuh usus." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Seorang mukmin makan dengan satu usus 
( 12 )) 


LARANGAN MENCELA MAKANAN 

HADITS KE-1336 

l» :Jb tijs. <uj| Yjijb - unr\ 



BAB 39 

PAKAIAN DAN PERHIASAN 


LARANGAN MINUM DARI WADAH 
YANG TERBUAT DARI EMAS DAN 
PERAK 


LARANGAN MEMAKAI CINCIN EMAS 
DAN SUTRA BAGI LAKI-LAKI DAN 
BOLEH BAGI PEREMPUAN 


HADITS KE-1337 


4jj! j** gjj lull pi ISjS- -^rrv 

:JV3 fLj ji\ 5» <fLj 

^ 4 ^ slA 4 4 ^ 

(i-CLaJl S-jT i_Aj f A VI 


Ummu Salamah istri Nabi jgg meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^ bersabda: "Orang 
yang minum dari bejana yang terbuat dari 
perak sebenarnya telah menuangkan api 
Jahannam ke dalam perutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Tempat minum yang terbuat dari perak (28)) 

- Penjelasan - - - 

j jU alii & : Membunyikan api 

neraka di dalam perutnya. Jarirah adalah 
bunyi air ketika jatuh di dalam perut. Az- 
Zamakhsyari menjelaskan, jarjara al-fahl 
artinya unta jantan mengulang-ulang suara 
di tenggorokannya. Jarjara fulanun aUma'a 
artinya si fiilan menelan air berkali-kali dan 
mengeluarkan suara. 


HADITS KE-1338 

tijSf :JVl &\ S $1 - WTA 

U^j fLj & &\ Jjlj 

t^uii c4*i3j 

ip.Mi.l31 jl^JJ (|»pdalil j-jaij t^^Llil 
jl tjiJaiil ^ jfij pjjlp- 

,jmaJ jiC*il £fij tA.Ja.ail i^jl :Jli 

( A-jI v_jL f A VI :<j tJjUJl Aa-^i-l) 


Al-Bara' as berkata, "Nabi jg memerintahkan 
kami dengan tujuh perkara dan melarang 
kami dari tujuh perkara pula. Beliau 
memerintahkan kami untuk mengiringi 
jenazah, menjenguk orang yang sakit, 
memenuhi undangan, menolong orang yang 
dizalimi, berbuat adil dalam pembagian, 
menjawab salam, dan mendoakan orang 
yang bersin. Dan beliau melarang kami dari 
memakai cincin emas, minum dalam wadah 


839 



perak, bantal duduk dari sutra, begitu pula 
pakaian sutra, serta memakai serba sutra 
dan sutra tebal atau berkilauan sutra tipis." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Tempat minum yang terbuat dari perak (28)) 

- - - Penjelasan — - 

££*> : Mashdar disandarkan kepada 
maful-nya. Kata ‘iyadah aslinya 'awadah, 
karena berasal dari kata , wawu diganti 
ya' karena huruf sebelumnya dikasrah, 
dari kata 'aud yang berarti kembali kepada 
sesuatu setelah ditinggalkan, entah dengan 
kata-kata atau dengan tekad. 

: Mendoakan orang bersin 
dengan mengucapkan, "Yarhamukall&h," 
ketika ia mengucapkan hamdalah. 

: Undangan walimah atau yang lain. 

: Menyebarkan salam. 

pjkdt : Menolong orang yang teraniaya 
baik muslim atau kafir dzimmi, dan 
mencegahnya berbuat zalim. 

: Maknanya menunaikan sumpah 
orang yang bersumpah. Kemungkinan yang 
dimaksud adalah sumpah orang sendiri, 
yaitu menunaikan konsekwensi sumpahnya 
sendiri, atau menunaikan sumpah orang lain 
agar tidak ia langgar. 

jtpt j&j : Jamak maytsarah, aslinya 
Imiwtsarah), ya' diganti karena huruf 
sebelumnya berharakat kasrah, kata ini 
berasal dari kata witsar yang berarti kasur 
empuk. Witsar adalah tunggangan orang 
Ajam, dibuat dari kain sutera tipis atau tebal, 
atau dibuat seperti kasur kecil, di dalamnya 
diisi kapas atau wool, digunakan pengendara 
di atas pelana. 

: Nisbat kepada sebuah kawasan di 
pantai Mesir, sebuah perkampungan tempat 
pembuatan baju-baju katun dicampur sutera. 

: Kain sutera tebal. 


: Kata Persia yang diarabisasikan, 
demikian pemyataan Al-Jawaliqi. Kata 
dibaj (sutera tebal) disebut, ini namanya 
menyebut kata khusus setelah kata umum, 
atau maksudnya adalah sutera tebal sebagai 
kebalikan dari sutera tipis. 


HADITS KE-1339 


? • • • - o' 1'*'. > *• ' . 

ji ■ ' m 

t.z '• S' 1 ' ^ ' • i»?i> • "T 

sULud JSS- lyb 

rjvlj JUj *&£ 

\o>' >??? -S5- st' -S' -•! if'.' tf SIM 

Jyb <olS joy «y jsfr Aisjj ,31 ijl 

Ai SXS. Jsij jlil j3 
■j, ifoS '% '% 

( i yjaa» »lij Nt <_Aj r ^ <— jtS” V* jViyJl A^y>-i) 


Hadits Hudzaifah Abdurrahman bin Abu Laila 
mengisahkan bahwa mereka sedang berada 
di sisi Hudzaifah, lalu ia (Hudzaifah) minta 
minum, lantas seorang Majusi memberinya 
minum. Ketika Majusi tersebut meletakkan 
gelas pada tangannya, Hudzaifah langsung 
membuangnya seraya berkata, "Kalau 
bukan karena aku telah melarang sekali 
atau dua kali. — seolah ia berkata, "Aku tidak 
ingin meiakukan ini (membuang gelas))"— 
Namun, aku mendengar Nabi bersabda, 
'Janganlah kalian memakai sutra atau dibaj 
(kain bersulam sutra), jangan minum dari 
bejana emas dan perak, dan jangan makan 
di baskom mereka. Sesungguhnya barang- 
barang itu adalah untuk mereka di dunia dan 
untuk kita di akhirat kelak.'" 


840 



(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Makan di piring yang terbuat dan perak (29)) 

Penjelasan 

% : Melempar orang Majusi dengan gelas, 

atau melempar gelas berisi air. 

Jf Sj) : andai aku tidak melarangnya, 
tentu tidak aku lemparkan. 

: Pakaian terbuat dari sutera, kata ini 
asli Persia yang diarabisasikan. 

g : Sesuai firman Allah s& , " Dan orang- 
orang yang menyimpan emas dan perak dan 
tidak menginfakkannyadi jalan Allah, maka 
berikanlah kabar gembira kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) azab yang 
pedih.” (At-Taubah: 34). Kata ganti 
merujuk pada perak, dan hukum ini lebih 
berlaku untuk emas. 

: Untuk orang-orang kafir. 


HAD ITS KE-1340 

, • sf • 1. • - >• ' 

Cyi j**” C)1 ~ 

oG JlLc- ai i^$\j oUa^-1 

alii g g* a^jl\ 

Ai ail jiS aula 1 S 1 oijbj 

jdij ail oftf p 

v£iS Jij 4Ail C jul lli- 

ail ill JpJ jllciiu $ 

p v^i*{ ju ai jia ^ 

1^ 4 ) l»-l (4j£ 4jJl <jj£j olEjU 

(jLje l> *■! jj-Ju V v-jllS” \\ : j 4>p-l) 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Umar bin Al-Khatthab melihat pakaian sutra di 
depan pintu masjid. Dia pun berkata, "Wahai 
Rasulullah, seandainya Anda beli pakaian 
ini lalu Anda kenakan pada hari Jumat atau 
saat menyambut utusan (delegasi) bila 
datang menghadap Anda." Rasulullah $5 
lalu menjawab, "Sesungguhnya orang yang 
memakai pakaian seperti ini tidak akan 
mendapat bagian di akhirat." 

Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah 
% yang di antaranya ada pakaian sutra. 
Beliau lalu memberikan pakaian sutra 
tersebut kepada Umar bin Al-Khatthab m. 
Maka berkatalah Umar, "Wahai Rasulullah, 
Anda telah memberikan pakaian ini untukku, 
padahal Anda telah menjelaskan konsekuensi 
orang yang memakainya." Rasulullah ^ 
bersabda, "Aku memberikannya kepadamu 
bukan untuk engkau pakai." 

Umar bin Al-Khatthab pun memberikan 
pakaian sutra tersebut kepada saudaranya 
yang musyrik di kota Mekkah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Memakai pakaian yang paling baik (7)) 

Penjelasan 

l\j~ Si. : kata hullah disandarkan pada kata 
berikutnya, sama seperti kata ji- l# (baju 
sutera). Sibawaih menyatakan, kata ini tidak 
berbentuk fi’il ataupun sifat, tapi isim, seperti 
kata-kata, l \ Stf yang berarti unta bunting 
sepuluh bulan. 

: Sutera mumi. Ibnu Atsir mengartikan 
sutera jemih. 

$5 JSU- S : ia tidak punya bagian dari kebaikan. 

Ij&L : bin Hajib bin Razarah At-Tamimi, ia 
hadir bersama utusan Bani Tamim kepada 
Rasulullah 

tjSLiil : Ini menunjukkan, kata-kata i\^S tidak 
benar jika diartikan memberikan pakaian 
padanya, baik ia kenakan ataupun tidak. 


841 



HADITS KE-1341 

'•> * • 
•II c. . 


"•I- 5 * 5 ti +\~\* *,•+++>>* + 

5l JJ ilifr £0 LjliS^ U\j I 

jjji 1 *il& ^ub\ 4&! Jj-jj 

jOJ o^JI &CSe\ ph % 

fy£\ ^ £l £l£. £3 :jvl 

(j-J v_>>Vj To i^UJI i_jbS" YY (jijlixJI *»-^».i) 
(ojjda UjJJj JWJJ 


Hadits Umar dari Abu Utsman An-Nahdi 
berkata, "Telah datang kepada kami surat 
Umar yang diantar Utbah bin Farqad di 
Azerbaijan bahwa Rasulullah melarang 
mengenakan kain sutra kecuali, hanya 
sebatas ini dan ini — beliau mengisyaratkan 
dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk 
dan jari tengah." Abu Utsman mengatakan, 
"Setahu kami, maksudnya untuk tanda.“ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memakai sutra dan menghamparkannya 
bagi laki-laki dan batasan yang dibolehkan 
(25)) 


— Penjelasan - 

^ O : Maksudnya, yang kami 
tahu, yang dikecualikan di sini adalah tanda 
pada pakaian, seperti renda, bordir, dan 
lainnya. 


Aii m berkata, "Aku diberi hadiah kain 
bermotif garis dari sutra oleh Nabi lalu aku 
kenakan. Setelah itu, aku iihat kemarahan 
dari raut wajah beliau. Lantas, aku potong 
(sobek) dan bagikan di antara para wanita 
keluargaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah " (51), Bab: 
Hadiah yang dilarang untuk dipakai (27)) 


HADITS KE-1343 

jjrfi *^2)1 { j£- tiiUUo ^ - vcix 

r/si 

I fo 

(o L* jJJj 


Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi |g 
yang bersabda: "Barang siapa mengenakan 
(pakaian dari) sutra di dunia, kelak di akhirat 
ia tidak akan mengenakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiar f (77), Bab: 
Memakai sutra dan menghamparkannya bagi 
laki-laki dan batasan yang dibolehkan (25)) 

Penjelasan 

jSjil J-J j; : Maksudnya siapa di antara kaum 
lelaki yang mengenakan sutera. 


HADITS KE-1344 


HADITS KE-1342 
-r.s >•- >i 


<&\ q&j »jp Cooi- - 

», «■ . ,«■> Js ;• • , ■ .. •; t 

+JUl J *£ 

<-> J L* ijJJ* fY :< t X\ o^ :J 


Ti *• • ? •j.s \, • z+*> * • - 

(Jl :J<3 & •UAC- - VTil 

iiJ j £$ fLj $3 * Ai ^ji 

iLi, 

JrSjiS 


842 



- Penjelasan • 


(j) Jr* A : j A^i-1) 


Uqbah bin Amir berkata, "Nabi diberi 
hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra, 
lalu beliau memakainya dan shalat. Setelah 
selesai, beliau menyingkirkannya dengan 
keras seakan tidak suka. Beliau bersabda, 'Ini 
tidak patut bagi orang yang bertakwa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat' (8), Bab: Shalat 
memakai baju luar yang terbuat dari sutra 
lalu menanggalkannya (16)) 

Penjelasan 

: Di-mudhaf-kan, sama seperti 
kalimat (baju sutera) dan <iujl 

(cincin perak). Furuj adalah cekungan yang 
ada belahan di belakangnya. 

lii Si : Maksudnya sutera ini tidak patut 
dikenakan. 


SUTRA BOLEH DIKENAKAN LELAKI 
UNTUK TERAPI PENYAKIT 


HAD ITS KE-1345 

-vrto 

i" • • - * " 

<— j i-ilj M ol *^p-\) 




Anas bercerita bahwa Nabi jg memberi 
keringanan kepada Abdurrahman bin Auf 
dan Az-Zubair untuk mengenakan baju yang 
terbuat dari sutra karena alasan penyakit 
gatal yang diderita keduanya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Kain 
sutra dalam perang (91 )) 


t£j -\ : Kudis. 


KEUTAMAAN AL-HIBARAH 
(KAIN BERENDA ATAU BERGARIS) 

HADITS KE-1346 

d»l :<0 CJJ : J\5 oiU3 - VTIA 

fLjilifafc, tfn Jj cs\ 'of ydji 

rj±\ jii 

JjjJI <_jU A 


Hadits Anas dari Qatadah bertanya kepada 
Anas, "Pakaian apa yang paling disukai oleh 
Nabi la menjawab, "Al-Hibarah (kain 
yang direnda atau bergaris))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Burud, hibarah dan syamlah (25)) 

Penjelasan 

: mengikuti pola kata ‘tnabah. 
adalah selimut Yaman terbuat dari kapas 
atau lena bergaris. Ada yang menyatakan; \’J> 
\j»- sebagai sifat, sementara \jj-\ *J> sebagai 
idhafah, bentuk jamaknya hibar dan hibarat, 
sama seperti kata ‘inab dan ‘inabat. 


TAWADHU’ DAN SEDERHANA DALAM 
BERPAKAIAN 

HADITS KE-1347 

: j\5 oS iZj&e -VTiY 

:cJU3 tl&U C 5 I 3 ^4 


843 



( | j£jl*iLlj Ulli W VY :,_$ 4>j>t) 


Hadits Aisyah dari Abu Burdah berkata, 
"Aisyah penah mengeluarkan pakaian dan 
kain sarung yang kasar, lalu berkata, 'Ruh 
Nabi gg diambil ketika beliau mengenakan 
dua kain ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaiari' (77), Bab: Kain 
dan khamishah (19)) 


BOLEH MENGGUNAKAN BELUDRU 


HADITS ICE-1348 


-r.s > • - >1 . , „ , 

Jb : jld 4 Aifr 4j)l ($0^ jjb- - Vfl A 

g ^ ji :fLj 

: jl3 d :cii 

(ajV^q\ ^jy) 1*1 JjSl UU fist! 

l^C-SU JaUiSlI |L4sJ \*j| :jjuLj 

J »j*JI oU^ uL To i jlsS* ^ 4>^>i) 


Jabir us meriwayatkan, "Nabi ^ bersabda, 
’Apakah kalian memiliki pakaian dari 
beludru? Aku (Dabir) menjawab, 'Dari mana 
kami dapatkan permadani? Beliau bersabda, 
'Sungguh, akan terjadi pada kalian suatu hari 
yang ketika itu kalian memiliki permadani.' 

Kemudian aku katakan kepadanya 
(maksudnya istrinya), 'Berikan kepadaku 
permadanimu.' Istriku berkata, 'Bukankah 
Nabi jg telah bersabda bahwa suatu hari 
nanti kalian akan memiliki permadani? Lalu 
aku membiarkannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpujf 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Islam (25)) 


Penjelasan 

ini! : Sejenis hamparan yang ada sabut- 
sabut lembutnya, bentuk tunggalnya nimth. 
Disebutkan dalam Al-Mishbdh; nimth adalah 
pakaian dari wool yang memiliki satu warn a, 
namun nimth hampir tidak digunakan 
untuk warna putih. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
rhu. menjelasan, penarikan kesimpulan 
dalil bolehnya mengenakan pakaian jenis 
ini berdasarkan pemberitaan Nabi karena 
pakaian seperti ini akan muncul di kemudian 
hari, perlu dipertimbangkan lebih jauh, 
karena pemberitahuan tentang sesuatu 
yang akan terjadi di kemudian hari, tidak 
menunjukkan hal tersebut boleh, kecuali 
jika orang yang menarik kesimpulan ini 
berpegangan pada taqrir Nabi jgg, misalkan 
dengan mengatakan, “Nabi 5 $£ mengabarkan 
bahwa sesuatu akan terjadi di kemudian 
hari,” dan beliau tidak melarang hal itu, 
seakan beliau mengakuinya. 


HARAMNYA MENJULURKAN KAIN 
KARENA KESOMBONGAN 


HADITS KE-1349 

ti,. 5 .» i,. , 5? > *, * • + 

45)1 45)1 Jj-y ‘ £il - VFIA 

0 s Ji fLj g* 

sSd- 


j* Ji Jliu Jji i_jIj \ :j«U)l i—jbS** YY : j 4«^>l) 

(•^W £>»■' Aft 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
gjj bersabda: "Allah tidak akan melihat 


844 



orang yang menjulurkan pakaiannya dengan 
sombong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: " Katakanlah : "Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dari Allah 
yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba- 
hamba-Nya" (1)) 


- Penjelasan 

-dii jki M : tatapan rahmat. 

<;s : sarung, baju panjang, celana, atau apa 
saja yang disebut baju. 

OL*. : karena sombong dan ujub. 


LARANGAN BERJALAN DENGAN 
MENYOMBONGKAN PAKAIAN 


HADITS KE-1351 

jjf JVl :j\S CSJj* -J\ -\ro\ 

li, 

, >'Z> **•.■:*» • i 

(4j 4JJ1 CA.w.**’ i j lAJJ?: J SfjA wU-jU 4*&tXi 

0^* Sly ^ ® VV <^>1) 

(.^1 


HADITS K.E-1350 
>i. s .. i,. s? ' < ,•> f > 

4 I It t - -4 l\\ 1 \\ .* 


4JJI 4JJl Jj-y O' y|' tioAa- - VTO* 

^ Jj fJ5 & ^ ^ *&• 


0^ _/»• 0 * ol^ VY :(3 ijjjliJI 

u^u-i 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah 
^ bersabda: "Pada hari kiamat kelak Allah 
tidak akan melihat orang yang menjulurkan 
kain sarungnya karena sombong." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian i" (77), Bab: 
Orang yang menjulurkan baju karena 
sombong (5)) 


Penjelasan - 

VJSu : Karena sombong. 


Abu Hurairah berkata, "Abul Qasim (Nabi) 
$£ bersabda: 'Ketika seorang lelaki berjalan 
dengan mengenakan jubah dan berjalan 
dengan sombong, ia akan ditelan (oleh bumi) 
dan ia akan tetap berguncang-guncang 
(di dalam perut bumi) hingga datang hari 
kiamat/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Orang yang menjulurkan baju karena 
sombong (5)) 

- Penjelasan 

Hi- : Sarung dan baju; 

iJLiS i : Rasa kagum seseorang terhadap 
dirinya sendiri, seperti dinyatakan Al- 
Qurthubi, "Memperhatikan diri dengan 
tatapan kesempumaan namun melupakan 
nikmat Allah. Jika perasaan ini disertai 
anggapan merendahkan orang lain, ini 
namanya sombong yang tercela.” 

ji-ji : Raja ar-rajulu tarjilan artinya seseorang 
menyisir rambut. 

: Rambutyangterjuntaihinggamenyentuh 
pudak atau lebih bawah lagi, jummah lebih 
banyak dari wafrah. 

: Bergerak-gerak atau terbenam ke 
dalam bumi dengan guncangan kuat dan 
terus terdorong masuk. 


845 



MENANGGALKAN CINCIN EMAS 

HADITS KE-1352 

i ilfi- &\ q&j SjjjA Q\ 4o ji- - wo? 

\~&\ jju. ^ jb iff 

ylj to :^*t))l ybS' VV ^>^>1) 


(HR. Bukhari, Kitab: " Sumpah dan Nadzai " 
(83), Bab: Dihitung sumpah walaupun tidak 
menyatakan bersumpah (6)) 


NABI MEMAKAI CINCIN PERAK 
YANG DIUKIR TULISAN MUHAMMAD 
RASULULLAH 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jg 
bahwa beliau melarang dari memakai cincin 
emas. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Cincin Emas (45)) 


HADITS KE-1353 


4)1 4)1 5' - wor 

4-4L> uJbi UjI> £psual 4J1& 
ill 4 jj^ £ JuaS 

^ & JOS ilii jp ^ 


4J 4aS ju\2M IjJb 

X& \'4 4i)lj : Ja 

*»*)*■ (j> >U 1 : jy i— >\£ KT 

(i_il5| jJ ob Jp 


HADITS KE-1354 


4k)l — Wot 

ojj ^ 5lfj jjj \ISU- jiy Ajifi. 4)1 

" •• ■>*" - i5> si • - | - ,> jJ 

£ <A ■*** <#V 

<5U^ 4 4 JUo 6^ ^ 

i «<■ 

(4)1 Jj-ij >^) 4-Uj ,*£;! jSj 

** •« ^ " 


(pjUtt jjiJii i_>t o • V V :j OJjtiJI 

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah || pernah 
membuat cincin dari perak. Cincin tersebut 
masih berada di tangan beliau. Setelah 
(beliau meninggal), cincin tersebut pindah ke 
tangan Abu Bakar, lalu ke tangan Umar, dan 
ke tangan Utsman hingga setelah itu Utsman 
menjatuhkannya di sumur Aris. Cincin itu 
bertuliskan Muhammad Rasulullah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Ukiran cincin (50)) 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Nabi pernah membuat cincin dari emas 
dan menghadapkan mata cincinnya ke 
telapak tangan beliau apabiia beliau 
mengenakannya. Karena itulah, orang-orang 
pun ramai membuat cincin dari emas. Hingga 
suatu ketika beliau duduk di atas mimbar, 
setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya 
beliau bersabda, "Sesungguhnya saya telah 
membuat cincin dari emas dan sungguh saat 
ini saya tidak akan mengenakannya," maka 
orang-orang pun membuang cincin mereka." 


— Penjelasan- 

3 jj • Dan perak. 


HADITS KE'1355 

:J13 <4 J Lfr 4)1 tio 4^- — WOO 

UJSl Ul :JVl fLj *3* &\ 

9 + f *T " i £•" i C , * ^ 

^ojLL) 

, • . . >'• - ?,r - : 

4, iSj V up ■ 


846 



ulj 0\ I^UJI ulsT VV 

Anas 2 ® berkata, "Nabi 3 g§ pemah membuat 
cincin, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya 
kami telah membuat cincin yang kami ukir 
dengan suatu tulisan maka janganlah salah 
seorang dari kalian mengukir seperti itu.' 
Anas melanjutkan, 'Sungguh, saya pernah 
melihat kilatan dari cincin tersebut berada di 
jari manis beliau.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaian" (77), Bab: 
Cincin di jari manis (51)) 


STEMPEL NABI 

HADITS KE-1356 


Sljf j\ £\£ fLj & & & 

(4JJI Jjuj JU^) idJu t^Jsi UjU- 


itJjUll j jfjj L> v_jU V r <>-^>-1 ) 

(0>-M Jl pLJU (JUl >! 


Anas bin Malik berkata, "Nabi jg menulis surat 
atau bermaksud menulis surat. Lalu dikatakan 
kepada beliau bahwa mereka barulah mau 
membaca tulisan tersebut apabila dibubuhi 
stempel. Nabi 3 f£ pun membuat stempel yang 
terbuat dari perak yang tertulis Muhammad 
Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna 
putih (bekas cincin) pada tangan beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmi/‘ (3), Bab: Metode 
munawalah dan surat-surat para ahli ilmu ke 
berbagai negeri (7)) 


MEMBUANG CINCIN 


tAifr 4&I (se'j dUU Ji JA do-A^- - VTeY 

jllj &s. &\ ^ <u)l Z fajj & 

(jrflill b\ 5 ViJj i 5 jj if L 5 U- 

^ 3jj i* 

kUjU- jjjLj <uit 

Jill JLjfi. Lj-U- v_>L IV r^LUl VV :j 


HADITS KE-1357 
• 't 


Anas bin Malik m pernah melihat Rasulullah 
3 ^ memakai cincin perak di tangannya selama 
satu hari. Kemudian orang-orang pun ikut 
membuat cincin dari perak dan memakainya, 
lalu Rasulullah membuang cincin tersebut 
dan orang-orang juga ikut membuang cincin 
yang mereka kenakan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf (77), Bab: 
Telah bercenta kepada kami Abdullah bin 
Maslamah (47)) 


MENDAHULUKAN KAKI KANAN SAAT 
MEMAKAI SANDAL 

HADITS KE-1358 

o' C&j »J*> ‘d> 1 - W#A 

** 

j^f jrfit bl : j\3 jd^j *2* 41)1 

cJllijU 1 Julia lilj l.ulb 


847 



Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah sg£ bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian memakai sandal 
hendaknya memulai dengan yang kanan dan 
apabila melepas hendaknya mulai dengan 
yang kiri, supaya yang kanan pertama kali 
mengenakan sandal dan yang terakhir 
melepasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf (77), Bab: 
Melepas sandal yang sebelah kiri (39)) 

HADITS KE-1359 


BOLEH BERBARING SAMBIL 
MELETAKKAN SATU KAKI 
Dl ATAS KAKI LAINNYA 

HADITS KE-1360 


Jl sf ueS # *bi - vrv 

3 & isii fly &\ & 

^ e-»U Ao A ^>1) 


<Ull 4JJI O' - \m 

-- |5 .*?.♦ • i ■> - f .♦"Cl 1|S •f" 

oJL>lj Jju 3 J :J\5 jJuy ^Jlc- 

,_)«i (j M *— ’IsS" VV :(3 tSjViyJl 


Abdullah binZaid pernah melihat Rasulullah 
tidur telentang di masjid sambil menumpukan 
salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalaf (8), Bab: 
Terlentang dan meluruskan kaki di masjid 
(85)) 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah j|§ bersabda: "Danganlah salah 
seorang dari kalian berjalan dengan satu 
sandal; hendaknya ia melepas semua atau 
memakai semua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Tidak boleh berjalan dengan menggunakan 
satu sandal (40)) 


LAKI-LAKI DILARANG MEMAKAI 
ZA’FARAN 

HADITS KE-1361 


#il igill :J15 .jil t - \ri\ 

rr :^LUI ulsT vv y *»^>l) 


Penjelasan 

Karena berjalan dengan satu sandal 
saja sulit karena dikhawatirkan keseleo, di 
samping itu memperburuk penampilan 
sehingga tidak bagus dipandang orang. 

: Dari kata ihfa', artinya hendaklah 
melepaskan keduanya. 


Anas berkata, "Nabi ^gg melarang seorang 
lelaki memakai minyak za'faran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf' (77), Bab: 
Larangan memakai za'faran (kunyit) bagi 
laki-laki (33)) 

Penjelasan 

y&-y : Mengenakan wewangian za’faran. Az- 
Zamakhsyari menjelaskan, artinya melumuri 
dan mengenakan wewangian za’faran, bukan 
mencelup pakaian dengan za’faran. 



MENYEMIR RAMBUT ATAU JENGGOT 
UNTUK MENYELISIHI YAHUDI DAN 
NASRANI 


MALAIKAT TIDAK AKAN MASUK 
RUMAH YANG ADA ANJING DAN 
GAMBAR 


HADITS KE-1362 


HADITS KE-1363 


*" ** “J> 

10 %\ : JVl fLj 0S, &\ iil 

by**i ^ 

i^i (j®' jSo L» i— >V j o. :»L*jYl »_jIsS" V :j 




I ( *" 

4JJ| JjJkj C^XaJL :J\J - VT*\r 

ji-jj S jd^J ^ & 

- — ■ *-»-l (Jl> lij Y »Ju 

(»\.«...JI tj 4 £=u}IU_j Jw.T 


Abu Hurairah m berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah bersabda: 'Orang-orang Yahudi 
dan Nasrani tidak menyemir (mewarnai 
rambut atau jenggot), maka selisihilah’ 
(berbedalah dengan) mereka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nab V (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 

Penjelasan 

S : Tidak mengecat uban jenggot 
maupun rambut. 

: Yaitu catlah jenggot dan rambut 
selain dengan wama hitam. An-Nawawi 
memilih mengharamkan mengecat jenggot 
dan rambut dengan wama hitam, namun 
dikecualikan bagi mujahid menurut 
kesepakatan ulama. 


1 Yaitu dengan menyemir dengan wama selain Hitam. 

Bahkan, Imam Nawawi memilih pendapat yang 
mengharamkan semir rambut wama hitam. 


Abu Thalhah meriwayatkan, Rasulullah sgj 
bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke 
dalam rumah yang di dalamnya ada anjing 
dan (atau) gambar patung." 1 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan "amfn" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

Penjelasan 

Ua£dt : Yaitu selain malaikat-malaikat 
pencatat amal. 

vSJf : Haram dipelihara. Para malaikat tidak 
masuk rumah yang ada anjingnya, karena 
anjing memakan makanan najis dan baunya 
tidak sedap. 

JJUS : Ini namanya menyandarkan kata 
umum kepada kata khusus. An-Nawawi 
menjelaskan, secara zhahir, hukum ini 
berlaku secara umum untuk seluruh anjing 
dan gambar. Para malaikattidakmasuk rumah 
yang ada anjing dan gambar-gambarnya 
karena kemutlakan hadits. Terkait adanya 
anjing kecil di rumah Nabi jgj di bawah kasur, 
Nabi gg punya uzur nyata dalam hal ini, yaitu 
beliau tidak tahu. Meski demikian, Jibril tetap 


2 Imam Nawawi berkata, "Hukum haram dalam hadits 
tersebut bersifat umum, yaitu semua jenis anjing dan 
semua jenis gambar. 


849 



tidak mau masuk rumah Nabi $g dengan 
alasan ada anjing kecil di dalam rumah beliau. 


HADITS KE-1364 

m» (jj Uj <ioA»« - YT\l 

# -f“? £?J <uaj> §4^' ^ 

j^. gSjii 4ii j££ 

& *gi\ Si *&. ul 5i #£• ,yi juj 

^ &; UasSuii jijs S :jvS jij ^ Ai 

btf ouJulS Joj jb j^S : j«o J15 ojj-s<5 

i.1 9 *" ^ I J i* I *" £ • • ® • *** • } 

4JJl -U*JU CJ L43 c 4*3 jLaO Oo jj £>• 

^ :J15 Ail : jUi^l^Jl £\*b* ftf :^jil 

ji : j\J ^ :cJi Ouw S/l «-JjJ (j jLSj 

Jtt li] i_>U Y *4 j «_>tT 0^ :J 
(*LJI j 


Ketika Busr bin Sa'id dan Ubaidullah Al- 
Khaulani berada di rumah Maimunah istri 
Nabi $g, Zaid bin Khalid bercerita kepada 
keduanya bahwa Abu Thalhah menuturkan 
kepadanya bahwa Nabi |gj bersabda, 
"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah 
yang di dalamnya ada gambar." 

Busr berkata, "Suatu ketika, Zaid bin 
Khalid jatuh sakit lalu kami menjenguknya. 
Ternyata, di dalam rumahnya banyak 
gambar-gambar. Aku pun berkata kepada 
Ubaidullah Al-Khaulani, 'Bukankah beliau 
pernah bercerita kepada kita tentang 
masalah gambar?' Ubaidullah berkata, 
'Sungguh, beliau bersabda, 'Kecuali gambar 
(corak warna) pada pakaian.' Bukankah 
kamu pernah mendengarnya?' Aku jawab, 


'Belum.' Dia berkata, 'Ya, beliau pernah 
mengatakannya.'" 3 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan "amtn" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

- - - Penjelasan — 

& pj SlJ : Yaitu ukiran dan motif pada 
pakaian. Jumhur — seperti dinyatakan Imam 
An-Nawawi — mengharamkan memakai 

kain yang ada gambar hewannya, baik baju, 
surban, tirai, dan semacamnya yang tidak 
dianggap sebagai penghinaan. Sementara 
jika dipakai untuk hamparan yang diinjak- 
injak, dibuat bantal dan lainnya yang dihina, 
hukumnya tidak haram. Hanya saja malaikat- 
malaikat rahmat tidak masuk ke rumah 
seperti itu. Dalam hal ini, tidak ada bedanya 
antara gambaran yang berdimensi ataupun 
tidak. 


HADITS KE-1365 

:cJ\5 14I& Abl (jsfj aJS It iloji- - >rio 
jJlm { yo jJuuj aJl& 4jjl 4JJl J \y*j 

»\j Uls Jp 

JlmiI :J13j c A^J lC' 4JJl 4jjl <J 

^jjJl A^lloil fji Ulji (j^&l 
g&Uy jl K'Cj :cJli «0)l 


3 Jumhur berpendapat sebagaimana pendapat Imam 
Nawawi bahwa memakai sesuatu yang bergambar hewan, 
baik itu baju, suiban, kain yang dipajang, atau selainnya 
adalah haram. Adapun bila gambar tersebut diinjak di 
lantai, dibuat alas tiaur, dibuat bantal, atau selainnya yang 
tidak dipakai maka hukumnya tidak haram, tetapi tetap 
saja membuat malaikat enggan memasuki rumah yang di 
dalamnya ada gambar tersebut. Wallahu A'lam. 


850 



Aisyah & berkata, "Rasulullah 3 g| kembali 
dari bepergian. Waktu itu, aku telah membuat 
pembatas (satir) dari kain yang bergambar 
dalam ruanganku. Ketika Rasulullah ^ 
melihatnya, beliau langsung memotongnya 
sambil bersabda, 'Sesungguhnya orang- 
orang yang paling keras siksanya pada hari 
kiamat adalah orang-orang yang membuat 
sesuatu yang menyamai ciptaan Allah/" 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian saya 
membuatnya menjadi satu bantal atau dua 
bantal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiari' (77), Bab: 
Gambar yang diinjak-injak (91 )) 

Penjelasan 

flji : Tirai yang ada gambar dan ukirannya. 

: Bangunan di samping rumah, lubang, 
atau rumah kecil seperti lemari kecil berisi 
barang-barang. 

i&Z : Menariknya. 

: Menyerupai. 

Os55Uy3> iVCj : Satu atau dua bantal. 


HAD1TS KE-1366 


4)1 c&j 1 fl «a JS\Z - vrn 

vlLs ftp cp\ 

p jd:j * 1 * &\ & p ipj U 13 

£*\p)\ p oU)I 

p Jjj 4)1 jl OjJl 4)1 Jpj G :ciiS 

p p ipj jul cJii? ilu jij 41* 4 ji 


\£rp\ :4i5 apji . jil U :pj 4)i 4)1 

&i p 4ji jiii Ulljij \£p jJJsirf 

^oCaJI jjaoM # jjb o\^w>l 51 4 ^* 


f , ,<? ^ 
• » 

o_^=u v-jIj l» :^ S JI rt : j 

Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan 
bahwa ia telah membeli bantal yang ada 
gambarnya. Ketika Rasulullah melihatnya, 
beliau berdiri di pintu dan tidak masuk ke 
dalam rumah. Maka aku mengerti betapa 
dari wajah beliau tampak ketidaksukaan. 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertobat 
kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dosa 
apa yan telah kuperbuat?" 

Rasulullah ^ pun berkata, "Mengapa bantal 
ini ada di sini?" 

"Aku membelinya untukmu, agar engkau 
dapat duduk dan bersandar di atasnya," 
jawabku. 

Rasulullah ^ pun bersabda, "Sesungguhnya 
orang yang membuat gambar ini akan 
disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan 
kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang 
telah kalian ciptakan.'" 

Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya rumah 
yang berisi gambar-gambar tidak akan 
dimasuki oleh malaikat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "JualBeir (34), Bab: Bisnis 
sesuatu yang dilarang untuk dikenakan laki - 
laki atau perempuan (40)) 

— Penjelasan 

/Bantal kecil. 

lilij; : Ta’ dibuang untuk meringankan, 
aslinya VSIijSS. 

U : Makhluk yang kalian gambar seperti 
gambar hewan. 



cji oi : jilj flili- u \£A p jul 


851 



HADITS KE-1367 


HADITS KE-1369 


i , -r « > ^ sf * ♦ A. - ♦ - * • - 

4Wl jj-j o' ^ ** - VTW 

»ji &J\ b\ : $ j&ij *1* 
u i£.? jj ji£ ciiCili j5 5jjl^ jpii 

fife 


cjI i_>U AA i^LUl ujUS* VV :(_j 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya 
orang yang membuat gambar ini akan 
disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan 
kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang 
telah kalian ciptakan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaicrn" (77), Bab: Siksa 
orang-orang yang menggambar pada hari 
kiamat (89)) 


!}} $ •*>*- j* ‘0*4® gi 1 - Vl "" 

Jij ’.131 il gll *4 ^ : jli ^J.1 

I ^ ® ^ | ^ ^ | I ** f | ^ |^f | ^ ^ I 

Of {j r * ^ ** 0^1 (ji «' 4 

> 'll?: -* I 'A 


>*l H i*- ^ >' • f » 

tib ^ 

&\ cJu-L u H\ &lsJ\ H 


^5 : Jji5 «jji5 fL $ in 

fOjJ Jp*- AjJuc® 4Ji)l jp tjyO 

S'** » £«•*<> t * Si, i «*,? , i*-? , - • • 

ojJj ji? 1 Vy -'-V? 1 4i* £*4 uT^J 
oft' c*i 5j Jtil j :jUi % 

£}j £ 5$* j^ 1 ^ 

v_jU VI <_jV^ ft ijljUOl *>^5-1) 

(uAJ j tj £su U, Q[j I4J ^ 


J • -■ 


HADITS KE-1368 

--I : Jlfl tlyuvjt ji 4&1 X+C- 

* 

1st Sj :j^5 jiij $3* Ai ^3i 

ojjj^ii *5 &ji iii 51? 

v_>lic. vjU AA : ( _ r .V-JL]\ *j\^ VV : j <5jU«JI 

(*^LsJI fji 


Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah bersabda: 

'Sesungguhnya orang yang paling keras 
siksaannya di hadapan Allah pada hari 
kiamat adalah tukang gambar/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaiarf ' (77), Bab: Siksa 
orang-orang yang menggambar pada hari 
kiamat (89)) 


Hadits Ibnu Abbas. Said bin Abu AI*Hasan 
berkata: "Aku pernah bersama Ibnu Abbas 
as ketika datang seorang kepadanya 
seraya berkata, "Wahai Abu Abbas, aku 
adalah seorang yang bermata pencaharian 
membuat lukisan seperti ini." Ibnu Abbas 
lantas berkata, "Aku tidaklah menyampaikan 
kepadamu perkataan melainkan dad apa 
yang pernah aku dengar dari Rasulullah 
$Hj. Beliau bersabda, 'Siapa yang membuat 
gambar lukisan, Allah akan menyiksanya 
hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada 
gambarnya itu. Padahal, sekali-kali dia tidak 
akan bisa mendatangkannya selamanya.'" 

Maka orang tersebut sangat ketakutan 
dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata, 
"Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak 
bisa meninggalkannya?" Dia (Ibnu Abbas) 
berkata, "Gambarlah pepohonan dan 
sesuatu yang tidak memiliki nyawa." 


852 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Belt' (34), Bab: 
Menjual gambar-gambar yang tidak 
bernyawa dan hal-hal yang dilarang (104)) 

- Penjelasan - 

tftc. ui £ : Abu Abbas adalah kuniah Abdullah 
bin Abbas. 

jijll : Aslinya yj\ artinya penyakit 
pernafasan dan sesak dada (asma), atau 
maksudnya ia ketakutan, atau membuncit. 

u&j : Kata iba, seperti halnya kata e&j adalah 
kata siksa. 


HAD1TS KE-1370 

"1.2 S ' i J , 

: J13 “LCjj «S jjJa i^o - NY'V* 

jJiS gf £ cJio 

' i.l J * < 1,? jS |»S ' J 

4mi 4JJl CdUm : 


jig £& f&f #3 JjS fbj 

sji l^iJdj s^U? 

( >v~aM jail <_>\j V tjj-LJJl <_jb5" VV 


Hadits Abu Hurairah bahwa Abu Zur'ah 
berkata, "Saya memasuki rumah (milik salah 
seorang) penduduk Madinah bersama Abu 
Hurairah. Lalu dia melihat ke atap rumah ada 
sesuatu yang bergambar. Dia berkata, 'Saya 
mendengar Rasulullah gjj bersabda, 'Dan 
siapakah yang lebih zalim daripada orang- 
orang yang membuat ciptaan seperti halnya 
ciptaan-Ku. Hendaklah mereka membuat 
butiran, atau biji-bijian.'" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaian” (77), Bab: 
Mencopot gambar (90)) 


Penjelasan 

£& j ! a f&eA : Bermaksud. 

jilt : Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
persamaan dari sisi pembuatan bentuk saja, 
bukan dari semua sisi. 

i^iidS : Hendaklah mereka menciptakan. 
ili : Biji gandum. 
iji : Semut. 


MAKRUH MENGALUNGKAN BUSUR 
PANAH Dl LEHER UNTA 

HADITS KE-1371 

cXl a 4&I jjjliiS/l jjS zj,) - vrv\ 

^ " " " p ^ 

ti jJuj sill &> ail & 

tf ili ' i * ci. 0*^3 

' * * 

^ J-i U urfb VTV rslji-l <_>b5” : j tSjbyJl 

(J^ 1 *3bpi j 


Abu Basyir Al-Anshari m pernah bersama 
Rasulullah dalam suatu perjalanan, 
sementara itu orang-orang sedang bermalam 
di tempat mereka. Lalu Rasulullah sgjj mengutus 
seorang utusan agar jangan membiarkan 
pada leher-leher unta seutas tali yang 
digunakan untuk mengikat panah atau seutas 
kalung pun melainkan harus dipotong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad’ (56), Bab: 
Tentang lonceng dan yang semisalnya yang 
di kalungkan pada leher unta (139)) 


4 Maksudnya, jangan menggambar makhluk bernyawa, 
tetapi gambariah benda mati seperti pohon, dsb. 


853 



Penjelasan 

SsSbj \ : Sesuatu yang diletakkan di leher, 
qallada al-ba’ir artinya memasang tali di 
leher unta untuk ditun tun. 

Jj : Dari kata watara al-qaus artinya 
memberi tali pada busur panah, bentuk 
jamaknya awtar, sama seperti kata sabab dan 
asbab, artinya tempat anak panah melesak 
dari busur panah. Ibnu Al-Jauzi menyatakan 
seperti dinukil Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Al-Fath- terkait apa yang dimaksud dengan 
tali di sini, ada tiga pendapat. 

Pertama; orang-orang mengalungkan tali 
tertentu pada leher unta agar tidak terkena 
tatapan mata dengki seperti yang mereka 
bilang, mereka kemudian diperintahkan 
untuk memutus tali ini guna memberitahukan 
bahwa tali-tali semacam ini sedikit pun tidak 
menangkal urusan Allah. 

Kedua; larangan mengikat tali pada leher 
hewan agar tidak mencekik si hewan ketika 
lari kencang. Pendapat ini dikuatkan Abu 
Ubaid, ia menyatakan, "Hal itu dilarang 
karena membuat hewan-hewan kesakitan, 
menyesakkan nafas, dan menyulitkan saat 
makan. Mungkin saja tali ini menyangkut 
pada pohon hingga si hewan tercekik atau 
membuatnya tidak bisa betjalan.” 

Ketiga; mereka mengalungkan lonceng pada 
tali di leher hewan, seperti dituturkan Al- 
Khaththabi, juga seperti ditunjukkan dalam 
judul bab yang disebut Al-Bukhari. 


MEMBERI TANDA PADA HEWAN 


HADITS KJE-1372 


UJ : JV5 * ass . 4)1 - ww 

\&y&\ jZ\ u; : j cjis ^ oiij 


A, ? ^ _ sti "ti -•»!2 5- i?*i s-* * tr 

4)1 Aj jJju ^ Ujut* 

yi bid OjjJtA 




(»\*j_JI <_Aj ft VV 


Anas m mengisahkan, "Ketika Ummu Sulaim 
melahirkan, dia berkata kepadaku, 'Wahai 
Anas, jagalah bayi kecil ini dan jangan sampai 
ia mendapatkan sesuatu (untuk dimakan) 
sehingga besok pagi kita menemui Nabi 
supaya beliau mentahniknya (mengunyahkan 
buah kurma kemudian dimasukkan ke dalam 
mulut bayi))' 

Keesokan harinya, aku bersamanya menemui 
Nabi. Ketika itu, beliau tengah berada di 
kebun. Beliau mengenakan kain yang ada 
renda sutranya dan tengah membuat tanda 
pada binatang yang diberikan kepada beliau 
di hari penaklukan kota Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Khamisah hitam (22)) 

— - • Penjelasan 

P ‘1L f \ : Istri Abu Thalhah, ibu Anas. 

St* : Apa pun yang masuk ke dalam 
perut di bayi. 

*&& : Hanak adalah mulut bagian dalam-atas 
atau bawah dari ujung dagu. Hannaktu ash- 
shabiyya tahnikan artinya saya mengunyah 
kurma dan semacamnya lalu saya tempelkan 
di dinding-dinding mulut si bayi. 

lili S iSU : Di kebun. 

: baju hitam dengan tanda di kedua 
ujungnya, terbuat dari sutera atau wool, jika 
tidak ada tandanya disebut khamishah. 

: Nisbat kepada Harits, seseorang dari 
Qadha’ah. 


854 



(L_j : Memberi tanda pada unta dengan 
pengecosan agar bisa dibedakan dengan 
yang lain. 


MAKRUHNYA QAZA’* 


- \rvr 
* • - 


HADITS KE-1373 

: ji» & 3*5 ^ &\ •' 

^ jkj 

&*« 

r.j-Ull <_A^ VY :j <£>UJI «^t) 


Ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah H melarang qaza' (mencukur 
sebagian rambut dan membiarkan sebagian 
yang lain)) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Qaza', mencukur sebagian dan membiarkan 
sebagian (72)) 


Penjelasan 

: Mencukur sebagian rambut anak 
dan membiarkan sebagian lainnya secara 
terpisah-pisah. Demikian penafsiran Nafi' 
dalam hadits AI-Bukhari, Nafi’ menjelaskan, 
"Ketika seseorang mencukur rambu anak 
kecil, lalu membiarkan bagian rambut di 
bagian ini dan itu— ia menunjuk bagian 
ubun-ubun — dan kedua sisi rambut.” 


LARANGAN DUDUK-DUDUK DI 
PINGGIR JALAN DAN PERINTAH 
MEMBERIKAN JALAN BAGI YANG 
MAU LEWAT 


HADITS K.E-1374 

l • j 

ibi ^4^ - Nrvt 

f*=»Gi : jvl fLj &\ £ iia 

<& d\ % u : $ul oiljiji j& 

jyieJl ^ \ty :J\5 

ijj us'M JSj i 1 jU : jvl 

cf’ cfe 

(I40 ) ; .a3\ ijiii rr !( jibn Aif n : j ^»-^>-i) 


Abu Sa'id Al-Khudri as meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda, "Danganlah kalian 
duduk-duduk di pinggir jalan." Para shahabat 
bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah 
biasa kami lakukan karena itu menjadi 
majelis tempat kami bercengkrama." 
Beliau bersabda, "3ika kalian tidak mau 
meninggalkan majelis seperti itu maka 
tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka 
bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau 
menjawab, "Menundukkan pandangan, 
menyingkirkan halangan, menjawab 
salam, dan amar makruf (menganjurkan 
kebaikan) serta nahi mungkar (mencegah 
kemungkaran))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Teras rumah dan duduk di sana (22)) 

Penjelasan 

jutdU : Kami tidakbisamengesampingkannya. 


5 Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian 
lainnya. 


855 



jJlidt Sfi : Jika kalian bersikeras untuk tetap 
duduk di jalanan. Majlis di sini maksudnya 
duduk. 

JaL : Menundukkan pandangan dari 
sesuatu yang haram untuk dilihat. 

Jh J£j : Menahan din untuk menyakiti 
orang lain, tidak mengejek, menggunjing, 
atau yang lain. 

f Stilt ijj : Menjawab salam orang yang 
melintas. 


LARANGAN MENYAMBUNG RAM BUT, 
MENATO, MENCUKUR ALIS, DAN 
MERENGGANGKAN GIGI 


HAD ITS KE-1375 


Sl^al cJUj :cJ\J lo^>- - WYo 

jSi ij 4ii u; 

i\ ij\j «l i5y>\I a u - atM 1 j£j\*p\ 
“ ^ * 

Sjijdg sL)gii & £3 :jul Ali 


Asma' berkata, "Seorang wanita bertanya 
kepada Nabi jgjj, *Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya putriku menderita penyakit 
gatal (cacar) hingga rambutnya rontok, 
sementara saya hendak menikahkannya, 
apakah saya boleh menyambung 
rambutnya?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ’ 
Allah melaknat orang yang menyambung 
rambutnya dan yang minta disambung.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Menyambung rambut (85)) 


penjelasan 

LlJ.\ : Bisul-bisul merah yang bermunculan 
di badan secara terpisah, semacam cacar. 

jr^tS : Aslinya nun dirub ah mim lalu 
dimasukkan ke huruf berikutnya, berasal dari 
kata artinya rambut rontok. 

Ci : yaitu bolehkah aku menyambung 
rambutnya dengan rambut lain. 

sLo\$\ : Wanita yang menyambung sendiri 
rambumya atau menyambung rambut 
wanita lain. 

: Wanita yang rambumya disambung. 


HAD ITS KE-1376 

C)\ - vtyi 

g}\ \iJ&& & <\£Z\ 

Si :cJvS & 

a 5l A :jUI 4 j*! if 

Y i_A» M tV : j (JJjtjJt Aj-^i-t) 

(s 


Aisyah meriwayatkan bahwa seorang wanita 
Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu 
rambut anak itu rontok. Maka wanita itu pun 
segera mendatangi Nabi ^ dan mengadukan 
hal itu. la berkata, "Suaminya menyuruh saya 
untuk menyambung rambutnya." Beliau pun 
bersabda, "3angan! Sesungguhnya Allah 
telah melaknat Al-Muwashilat (para wanita 
yang menyambung rambutnya))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikaff (67), Bab: 
Seorang istri tidak boleh mentaati suami 
dalam kemaksiatan (94)) 


856 



Penjelasan - - - 

Jsioi : Rambut rontok dari akar-akarnya. 


HAD ITS KE-1377 

: j\J ~ 'WV 

<01^$! in 
££ in oi^^ji} 

i-i"; 1is JI -? - • 2t>*i nr 

<0*U*3 OjJUU *1 V 41 Jub «l^o| viUi 

:Jvil cijd^r^ (iijf ^L; iSi : cJul 

*£& &i <iii 53 ^ 

U of^ JJI :dj\il ill oliS' cjji fLj 
jSJ -JvSS J£i 3 U olfj u! ^jlil & 

jl^=*v 5 T Uj) olyj Ul jJU *4-0133 ouS* 

:cJ\l (l^ljll AJLfr Uj <ojJc*3 Jj«^l 

iui? ^31 $ :cJii Ju Ji £p : jii j? 

03^1 c^AaI fjlti «^ill :J\J tfjj&u 

^ *5’ 

U <iU jj* Cols' Jj : JUl Uxo 3 * 

Ly oL i : jiX\ >jy~> ^ !j 4 — uisll <_jk$" “10 4j>-^>.\) 

(y j j*i (J j-yll p£=»ti i 


Abdullah bin Mas'ud berkata, "Semoga 
Allah melaknati Al-Wasyimat (wanita yang 
menato), Al-Mutawatasyimat (wanita yang 
meminta untuk ditato), Al-Mutancimmishat 
(wanita yang mencukur alisnya), serta Al- 
Mutafallijat (merenggangkan gigi) untuk 
keindahan, yang mereka mengubah-ubah 
ciptaan Allah." 

Kemudian ungkapan itu sampai kepada 
salah seorang wanita dari Bani Asad 


yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu 
wanita itu pun datang dan berkata, "Telah 
sampai kepadaku berita bahwa engkau 
telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah 
berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat 
mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah 
jg dan mereka yang terdapat di dalam 
Kitabullah?" Kemudian wanita itu berkata, 
"Sungguh, aku telah membaca di antara 
kedua lembarannya, namun di dalamnya aku 
tidaklah mendapati apa yang telah engkau 
katakan." 

Abdullah menjelaskan, "Sekiranya engkau 
membacanya secara keseluruhan, niscaya 
engkau akan menemukannya. Bukankah 
Allah telah berfirman, ' Apa yang dibawa 
Rasul untuk kalian maka ambillah, sedangkan 
apa yang dilarangnya maka tingalkanlah. 1 " 
(Al-Hasyr: 7)) Wanita itu menjawab, "Ya, 
benar." 

Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya 
beliau telah melarang hal itu." Wanita itu 
kembali berkata, "Tetapi, aku menduga kuat 
bahwa istrimu sendiri melakukan hal itu." 
Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, 
pergilah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun 
pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak 
meraih kebenaran dugaannya sedikit pun. 
Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya 
istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan 
mencampurinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Taisif (65), Surat: Al 
Hasy (59) Bab: Apa yang datang dari Rasul 
kepada kalian maka ambillah (4)) 

- Penjelasan 

olliljSl : Jamak Siij} artinya wanita yang 
menato, yaitu menancapkan sesuatu ke 
dalam kulit misalkan dengan jarum hingga 
darah keluar, setelah itu disisipkan sesuatu 
seperti calak hingga warna kulit menghijau. 

olLiyiilj : Jamak llioyi yaitu wanita yang 
menanto. Menanato haram hukumnya bagi 


857 



si pelaku (orang yang menato) dan yang 
ditato secara suka rela, bagian tubuh yang 
ditato menjadi najis yang wajib dihilangkan 
dengan pengobatan jika bisa. 

o U ugJ lj : Jamak yaitu wanita yang 

meminta agar bulu di wajahnya dihilangkan 
baik dengan cara dicabuti atau dengan cara 
lain. Perbuatan ini haram hukumnya, kecuali 
jika ada jenggot atau kumis yang tumbuh 
pada wanita. Saat itu tidak terlarang untuk 
dicabut, bahkan dianjurkan. 

oUJilillj : Jamak U1& yaitu wanita yang 
merenggangkan gigi dengan kikir agar terlihat 
mudah padahal sudah tua. 

: Untuk memperindah, karena cara 
seperti ini mengandung unsur pemalsuan. 

jU. c>\jjd \ : Alasan kenapa wanita-wanita 
seperti itu wajib dilaknat. Laknat ini tetap 
melekat pada orang yang menato, mencabut 
bulu pada wajah, dan merenggangkan gigi. 

c 4% : Maksudnya wanita-wanita yang 

menanto dan seterusnya. 

ii' 0 * 5 : Kalimat ini dihubungkan pada 

kalimat ji), maksudnya kenapa aku tidak 
melaknat orang yang terlaknat dalam kitab 
Allah, karena di dalam kitab Allah disebutkan 
untuk meninggalkan apa yang dilarang Rasul, 
berdasarkan firman Allah ess , “ Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah .” 
(Al-Hasyr: 7). 

gjijJJi cw U : Dua cover mushaf. 

olij jJJ oJi' $ : Dengan menyebut ya’ 
pada dan ojij, ya’ ini disebut untuk 
memantapkan kasrah pada ta’ sebelumnya, 
sementara lam pada kata sebagai qasam 
(sumpah), dan lam pada kata xsi sebagai 
jawab sumpah, menggantikan posisi jawab 
syarat. 

: Istrinya, dia adalah Zainab binti 
Abdullah Ats-Tsaqafiyyah. 

U : Tidak menemani kami. 


HAD1TS KE-1378 


^ i f o S'' . > > • •» 

Xw?* - 'i'TVA 

* f ♦ 2- . - j *5ii • * 0 1 

jLjLw Ajj \XA 

• • it s>, - ; # j s d - a t. •t- 5 - -i- 

J jUJI Jp ns* 

jfcfajUJx. J\ jil U :JUj k & j >- 


^L) 4JJi 

: Jj"3 


l£j£l 


j>\ l j A> uL ot V :j 


Hadits Mu'awiyah. Humaid bin Abdurrahman 
pernah mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan pada tahun haji (akhir masa 
pemerintahannya) berdiri di atas mimbar 
sambil memegang jambul rambut yang 
diambil dari tangan pengawalnya. la berkata, 
"Wahai penduduk Madinah, mana ulama 
kalian? Aku mendengar Nabi jg melarang 
hal semacam ini dan beliau bersabda, 
'Sesungguhnya Bani Israil binasa karena para 
wanita mereka melakukan ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!’ (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abut Yaman 
(54)) 


Penjelasan - 

ji til : Sepotong rambut di ubun-ubun. 

&J- : Bentuk tunggalnya Jllji yaitu para 
penjaga. 


858 



LARANGAN MEMAKAI PAKAIAN 
UNTUK MENIPU DAN MENAMPAKKAN 
KEPUASAN TERHADAP SESUATU 
PADAHAL IA TIDAK DIBERI 


HADITS KE-1379 

G :cJll i\y\ - \TV\ 

bt && & & 45 * 

sz fj Uj gAV.ii : fLj in 


JJJS^ 


|J V~j t— A j <-jk5” \i : j *j>-^1) 

(o yjall ( jj> (jfcj l>j 


Hadits Asma'. Seorang wanita bertanya, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
memiliki madu (istri lain dari suaminya), 
karena itu apakah aku akan mendapat dosa 
bila aku menampak-nampakkan kepuasan 
dari suamiku dengan suatu hal yang tak 
diberikannya kepadaku?" Maka Rasulullah 
^ bersabda, "Seorang yang menampakkan 
kepuasan dengan sesuatu yang tidak 
diberikan kepadanya adalah seperti halnya 
seorang yang memakai pakaian kepalsuan." 

(HR. Bukhari, Kitdb: “Nikah" (67), Bab: 
Memamerkan sesuatu yang sebenarnya 
tidak ada dan larangan orang yang miskin 
untuk sombong (1 06)) 

Penjelasan 

jj Mj : Az-Zamakhsyari 
menjelaskan dalam Al-F&'iq, mutasyabbi' 
memiliki dua makna. Pertama; orang yang 
memaksa diri makan secara berlebihan 
melebihi rasa kenyang hingga perut terisi 
penuh. Kedua; menampakkan diri seakan 
kenyang padahal tidak. Makna kedua ini 
digunakan secara majaz untuk orang yang 


menampakkan suatu keutamaan yang tidak ia 
miliki dan ia tidak patut memiliki keutamaan 
tersebut. 

Orang seperti ini diserupakan seperti orang 
yang mengenakan dua pakaian palsu, yaitu 
menipu orang lain dengan mengenakan 
pakaian orang-orang zuhud dan orang-orang 
hidup sengsara karena pamer. 

Dua pakaian disandarkan pada kebohongan 
karena kedua pakaian tersebut dikenakan 
dengan tujuan berbohong. Artinya, kedua 
pakaian ini dikhususkan untuk kebohongan 
yang membenarkan kenapa keduanya 
disandarkan pada kebohongan tersebut. 
Atau yang dimaksud adalah orang yang 
mengenakan pakaian tersebut laksana orang 
yang mengenakan dua pakaian kebohongan, 
salah satunya ia gunakan sebagai baju, dan 
satunya lagi ia gunakan sebagai sarung. 

Al-Qasthalani menukil dari As-Safsani, ia 
berkata, “Maksudnya, seseorang mengenakan 
dua pakaian titipan atau pinjaman dimana 
orang-orang mengira kedua pakaian tersebut 
miliknya. Pemakaian kedua baju ini tidak 
berlangsung lama, sehingga kebohongannya 
tersingkap. Maksudnya adalah melarang 
seorang wanita melakukan hal semacam 
itu karena dikhawatirkan menimbulkan 
kerusakan antara suami dan madunya, 
sehingga memicu kebencian di antara 
keduanya.” 


859 




BAB 40 
ADAB 


LARANGAN jULUKAN ABU QASIM 
DAN NAMA-NAMA YANG 
DISUNAHKAN 


HADITS KE-1380: 

*•- A, _ . - ff * • 


iul Q&J tio-Xi- -^rA♦ 
4jji di cJbJii <|miU3i bi b 

Vj b :jll OUft? jj :Jlii cjilj 

g'T'g-'t \ *:rC-,'s 

(jlj-Sll j5"i U *— 4 j :^J1 wisS" TTt ijljUJI 


Penjelasan 

^J-U : Muhammad dan Ahmad. 

: Abu Qasim. Perintah dan larangan 
ini bukan untuk wajib dan haram. Malik 
membolehkannya secara mutlak, larangan 
ini hanya berlaku di masa Nabi $£ untuk 
menghindari ketidakjelasan si penyandang 
nama dan kuniah tersebut, kemudian 
setelah itu larangan ini hapus. Sejumlah 
salaf menyatakan, larangan ini khusus 
untuk orang yang bernama Muhammad dan 
Ahmad berdasarkan hadits yang melarang 
menyatukan nama dan kuniah beliau sgj. 


Anas m berkata, "Ada seorang lelaki di Baqi' 
yang memanggil, *Wahai Abu Al-Qasim.' Lalu 
Nabi jjg menoleh kepada orang itu lalu dia 
berkata, 'Bukan engkau yang aku panggil.' 
Maka Nabi bersabda, “Pakailah namaku 
dan jangan kalian pakai kuniyahku. 1 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bel T (34), Bab: 
Tentartg pasar (49)) 


1 Perintah dan larangan dalam hadits tersebut bukanlah 
untuk mewajibkan atau mengharamkan. Imam Malik 
bahkan telah membolehkannya secara mutlak. Sebab, 
larangan itu hanya pada zaman Nabi jg saja, dikarenakan 
adanya kesamaan. Kemudian larangan itu dinasakh 
karena sudah tidak ada kesamaan. Sekelompok salaf 
berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan khusus 
buat orang yang mempunyai nama Muhammad atau 
Ahmad. Karena adanya hadits yang melarang seseorang 
punya nama sekaligus julukan yang sama dengan nama 
dan julukan Nabi Muhammad 


HADITS K.E-1381: 


djiii .uc. jV ji\s» ctoai- -NYM 

cJiil fulfil l\L3 iL % :jvS 

u : jus jdij &\ & 5^31 J6 

^ oJio &L:S .fyl ^ ojj 

$\ jul auii Vi 

: fLj 4AJ1 Ji 

y& u? d£ . ij&j % 


861 



Jliu Jjt I— j\j V ® V A>^> 1 ) 

( o oV* 


Jj ,L-Sll t_Aj \*o ivjjSlI *— »VsS* YA : j (JJjliJI A>-ji-l) 


Dabir bin Abdullah Al-Anshari berkata, "Ada 
seorang dari kami dikaruniai anak, lalu dia 
berkehendak memberi nama anaknya Al- 
Oasim. Mendengar hal itu, orang-orang 
Anshar lantas berkata, 'Kami tidak akan 
memanggil kamu dengan julukan Abu Qasim 
dan tidak akan memuliakan kamu dengan itu 
sekejap pun.' 

Kemudian orang itu menemui Nabi jg untuk 
mengadukannya, 'Wahai Rasulullah, aku 
dikaruniai seorang anak kemudian aku 
memberinya nama Al-Qasim. Namun, orang- 
orang Anshar berkata bahwa mereka tidak 
akan memanggil saya dengan julukan Abu 
Al-Qasim dan tidak akan memuliakan saya 
dengan itu sekejap pun.' 

Maka, Nabi bersabda, 'Apa yang 
dilakukan kaum Anshar benar. Berilah nama 
dengan namaku, tapi jangan memberi 
julukan dengan julukanku karena aku adalah 
Qasim (orang yang membagi-bagi))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Makasesungguhnya 
untuk Allah adalah seperlima" (7)) 

Penjelasan 

dLUii H : Kami tidak memuliakanmu dan 
kami tidak bahagia karena hal itu. 


HADITS KE-1382: 


jJj :J15 4l\ ~ 

Si :ULa 3 .jUUJI «Lmm 3 

p> :jui m ^ && Vs 4 


Jabir m berkata, "Seorang lelaki di antara 
kami ada yang memiliki anak, kemudian dia 
memberi nama Al-Qasim. Maka kami berkata, 
'Kami tidak akan menjuluki kamu dengan Abu 
Qasim dan kami tidak akan memuliakannya.' 
Lalu orang tersebut memberitahukan kepada 
Nabi jgg. Maka beliau bersabda, 'Berilah 
nama Abdurrahman kepada anakmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Nama- 
nama yang paling dicintai oleh Allah 'Azza 
Wajala( 105)) 


Penjelasan 

tij \'j> % : Kami tidak memuliakanmu dengan 
sebenamya. 


HADITS KE-1383: 

«•» 

. j# * • e a * j • 

i n*f n“ . 


ji\ jlS : JlS SjJjA - WAY* 

\jL :fJuj &\ & 

4^)1 ^*0 (-jL t* "l\ 

((J-jaJc 


Abu Hurairah m berkata bahwa Abu 
Qasim sgjj bersabda: "Berilah nama dengan 
namaku dan jangan kalian menjuluki dengan 
julukanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Gelar Nabi ^ (20)) 


862 



MENGCANTI NAMA YANG BURUK 
MENJADI BAIK 

HADITS KE-1384: 


0-1 O' *• Jj> - Ml 


JJ— j \aC^3 iJJii 

til '■r’L 1 *A i— »t 5 ” VA 4 »^>-l) 

(o ^M>t 


Abu Hurairah menjelaskan bahwa nama 
asli Zainab adalah Barrah. Maka, dikatakan 
kepadanya, "Apakah kamu hendak 
menyucikan dirinya?" Setelah itu, Rasulullah 
M menamainya Zainab. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Mengubah nama dengan nama yang lebih 
baik dari sebelumnya (108)) 


Penjelasan 

cZ'j : Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. 

lili: : Karena kata barrah berasal dari kata 

birr (kebajikan). 


LARANGAN NAMA RAJA DIRAJA 


HADITS KE-1385: 

Siii X*> jgiJi jvl : jvl ajjji n\ doji- - mo 

«■ 5* w *^ r 

die- 

** ** • 

Xft j^ju! *— j\j !i— oS/l ull^ VA t {jljlAJI ^b^>l) 

(4>i 


Abu Hurairah berkata bahwa Nabi 
bersabda, "Sehina-hinanya nama di sisi 


Allah adalah seseorang yang bernama 
Malikil Amalak (Raja Diraja atau Syahan 
Syah, raja segala raja))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Nama- 
nama yang paling Dibenci oleh Allah (114)) 

Penjelasan 

: Lebih hina. 


MENTAHNIK BAYI SAAT LAHIR 
DAN MENAMAINYA DENGAN NAMA 
ABDULLAH, IBRAHIM, DAN NAMA NABI 
LAINNYA 


HADITS KE-1386: 


Sift sill (&J dUU ^ ^il doji- - Ml 

&is & is ^ £1 : j\l 

J*3 U : Jl5 <4*jLb jjl Ula 

• -5 S' ' i> I ' • f *T ■* 4 ?”* • T.- „ •, 

*^D v> :£jUf j»l CJ13 ?j^jl 

Cld oOl pJ .ZlJLaJl dl 

(jl 4?Jd? jjl ^j.^1 03 jlj :cJ\3 

:jul jdy aIe sili fin 
cdjl .u0 i)>: •jiii : j\5 jia : jvl wlii 
^iii ajs j*. SiIS.i jj? ^ jii .cS£ 

»A>l3 lOl^lxj 4jJo cJL<>jlj ^ -gill 4j (JiS ^§| 

:ip\3 iUf :JUl jdlj Sill ^231 

aJl& <ull ^1)1 tol>j |Lxj 

. ^ It .♦ • * ** *• • ? ? 1 £ A I £ £ "'*• 

<J \ 4 WH 3 4*0 ^4 JL^l 

i 1 ia**" Jj 3 ^ 

4JJ1 JmX* tAj 

•lAS» d^Ll 4»fcj.Q lajij \ :^4 a4a)I V^ ^>y>l) 

(^r^J (5*i pi (jl Alji 


863 



Anas bin Malik m berkata, "Anak Abu 
Thalhah sedang sakit. Ketika Abu Thalhah 
pergi, anaknya meninggal. Saat datang, 
Abu Thalhah bertanya, 'Bagaimana keadaan 
anakku?' Ummu Sulaim menjawab, 'Dia lebih 
tenang dari sebelumnya/ Ummu Sulaim 
kemudian menyuguhkan makan malam dan 
Abu Thalhah pun makan malam kemudian 
bersetubuh dengannya. 

Seusai (jimak), Ummu Sulaim berkata, 
'Anakmu telah dikuburkan.' Maka keesokan 
paginya, Abu Thalhah menghadap Rasulullah 
dan mengabarkan kejadian tersebut. 
Beliau bertanya, 'Kalian tadi malam menjadi 
pengantin?' 2 Abu Thalhah menjawab, 'Ya.' 
Beliau pun berdoa, 'Ya Allah, berkahitah 
keduanya.' 

Setelah berbulan-bulan berselang, Ummu 
Sulaim melahirkan seorang anak lalu Abu 
Thalhah berkata kepadaku, 'Jagalah ia 
hingga engkau bawa ke hadapan Nabi 

Anas kemudian membawa bayi tersebut 
kepada Nabi dan Ummu Sulaim 
membekalinyadengan beberapa kurma. Nabi 
kemudian menggendong bayi Abu Thalhah 
lalu bertanya, 'Apakah ia (Anas) membawa 
sesuatu?' Para shahabat menjawab, 'Ya, 
beberapa butir kurma.' Nabi kemudian 
mengambil kurma dan mengunyahnya, 
lantas beliau ambil kunyahan dari mulutnya 
dan memasukkannya ke dalam mulut sang 
bayi. Baru setelah itu memberinya nama 
Abdullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Aqiqah " (71), Bab: 
Memberi nama anak dan mentahniknya (1)) 

Penjelasan 

OS' U : Fi'il tafdhil dari sukun (tenang) , 

maksudnya sudah tenang karena sudah 
meninggal dunia. Abu Thalhah mengira yang 


2 Maksudnya adalah kiasan yang bermakna berhubungan 
badan. 


dimaksud istrinya adalah anaknya sudah 
sembuh. 

I £* Ol 'J\ : Menggauli istrinya. 

jlj : Dari kata muwarah, artinya mereka 
mengubur anak tersebut. 

: Istifham (pertanyaan) tanpa 
menyebut kata tanya, kata-kata ini berasal 
dari kalimat a’rasa ar-rajulu artinya seorang 
lelaki menggauli istrinya, maksudnya di sini 
berhubungan badan. Berhubungan badan 
disebut i’ras (menyelenggarakan pesta 
pemikahan), karena termasuk salah satu 
kaitannya. 


HAD1TS KE-1387: 

jJJ : Jll AJ 'S’ - VTAV 

lily $ tSj 

jjj j£\ 

oljkfr Jjl _jll vjL \ V\ : j 


Abu Musa berkata, "Anak laki-lakiku lahir 
kemudian aku membawanya kepada Nabi 
jg. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim. 
Beliau juga menyuapinya dengan kunyahan 
kurma dan mendoakannya agar diberkahi, 
setelah itu menyerahkannya kepadaku." 
Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Aqiqah'' (71), Bab: 
Memberi nama anak dan mentahniknya (1)) 


HADITS KE'1388: 


cJ \g\ t\£s. &\ cse'j - waa 

:cj\3 ij&\ £ 4)1 


864 



HADITS K.E-1389: 


si *l*\A t'i > S' 'U * •;?: 

pJ t*wu 4 jjOJ 3 cJjij uUjxJI CMjld 

ItJ pj ^«ux^3 Jfg aj c«jI 

>3 ^ jji 5& *&&SZp AjUuS 

* «■* «s£ ®T ^ ji»,| ? -* i I I • P + P° P* * + 

Ou> |i»J 4A)> 4i)l <30 

5}J J& 4 dtj & % 'J £3 ?j «£> 

p&»M 

! y*& <_jL t# jLaj'JI "\'T :j 

ijj j jJ_ aJlp <d)l 


Ketika Asma' igg sedang mengandung 
Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku 
keluarmenujuMadinahsaatusiakandunganku 
memasuki usia yang sudah sempurna. Aku 
singgah di Quba' lalu melahirkan di sana. 
Kemudian aku membawa bayiku ke hadapan 
Nabi dan kuletakkan di buaiannya. 
Beliau lantas meminta sebutir kurma dan 
mengunyahnya, kemudian meludahkannya 
ke mulut bayiku sehingga yang pertama kali 
masuk ke rongga mulutnya adalah air ludah 
Rasulullah jg. Kemudian beliau mentahniknya 
dengan kurma (memasukkan kunyahan 
kurma ke bagian depan tenggorokan 
sebelah atas) lalu mendoakan keberkahan 
kepadanya. Dialah anak yang pertama kali 
lahir dalam Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Hijrah Nabi £j| dan 
para sahabatnya ke Madinah (45)) 

Penjelasan 

jUi : Menyempurnakan masa kehamilan pada 
umumnya, yaitu selama sembilan bulan. 

: Mengucapkan, "Semoga 

Allah memberkahimu, semoga Allah 
memberkahinya." 

pSLl^t li j)j : Yaitu di Madinah. 


.•>!, 4 s • - o *• * 

jXmJu Q\ :J\3 Jju*i - \YA\ 

pi-y 4AJl (Jl x4»\ £jl 

l^Jl9 XmaiI j»\j s <jtfj 

4jjl jjki £yA <AXU xZrt\ 

•V * * * * 

£\ :J\il H fLj xl c. 

U : JVl .-Oil c 

j&J O i&Jj S: jtf iVi Jtf 

. . * ■*!. . , !<■ 
jXjl XajJ 

Jl ijL VA <— AsS” VA :j a^-^\) 

(O 


Sahl bin Sa'd berkata, "Al-Mundzir bin Abu 
Usaid dibawa ke hadapan Nabi ketika ia 
baru dilahirkan. Beliau meletakkan bayi itu 
di pangkuannya, sementara itu Abu Usaid 
duduk di dekat beliau. Tampaknya perhatian 
Nabi tertuju penuh kepada sesuatu yang 
berada di hadapannya. Melihat hal itu, Abu 
Usaid menyuruh seorang untuk mengangkat 
anaknya dari atas paha Nabi $g§ dan 
memindahkannya. 

Ketika Nabi selesai dari urusannya, beliau 
bertanya, 'Mana bayi itu? Abu Usaid 
menjawab, 'Kami telah memulangkannya, 
wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Siapa 
namanya? Abu Usaid menjawab, 'Fulan.' Lalu 
beliau bersabda, 'Tidak, namanya adalah Al- 
Mundzir.' 

Dengan demikian, beliau telah memberinya 
nama Al-Mundzir pada hari itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " AdakT (78), Bab: 
Merubah nama dengan nama yang lebih 
baik dari sebelumnya (1 08)) 


865 



- Penjelasan 

l^j : Sibuk dengan sesuatu. 

o&H : Pola istafala dari kata afaqa, artinya 
kembali pada kondisi semula setelah dibiarkan 
sesaat untuk keperluan lain, beliau sadar 
kembali dan tidak melihat si bayi tersebut. 

: Sudah kami bawa pulang ke rumah. 

jjJ-ii JUii : Karena optimis saat besar nanti 
si bayi memiliki ilmu untuk ia gunakan 
mengingatkan orang-orang. Demikian 
penjelasan Ad-Dawudi. Senada dengan 
pemyataan Ath-Thibi, "Sepertinya Nabi 
Si merasa optimis pada bayi tersebut dan 
mengisyaratkan makna mendalami agama 
dalam firman-Nya, " Mengapa sebagian dari 
setiap golongan di antara mereka tidak pergi 
untuk memperdalam pengetahuan agama 
mereka dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali, agar mereka dapat menjaga 
dirinya." (At-Taubah: 122). 


HADITS KE-1390: 




^ ^ 




- vrv 


jji y jiL ^ <ul>- jju-j 


to J*j 

JJ <_jL \\? iijiSll YA :j _,UJt 

Jjl o! 


Anas berkata, "Nabi jjg adalah sosok yang 
paling mulia akhlaknya. Aku memiliki 
saudara yang bernama Abu Umair (kala itu 
ia habis disapih)) Dan apabila beliau datang 
maka beliau akan bertanya, 'Hai Abu Umair, 
bagaimana kabar Nughair (burung pipitnya)) 
Abu Umair memang senang bermain 
dengannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Adah" (78), Bab: 
Memberi kuniyah anak padahal belum 
mepunyai anak (112)) 

- Penjelasan 

jLkS : Disapih. jUill : Bentuk tashghirdzn kata 
naghar, artinya burung kecil dengan paruh 
berwarna merah, jamaknya nughran. 


MEMINTA IZIN MASUK RUMAH 


HADITS KE-1391: 

iiS' 31 (jJl? & jjj- 

fil jp cJiki : j\iS 

f ! •* * a > < i A < l '| | y *|. i i • «» « 

:CJJ U :JU-9 

4H 4ii jfe jisj ^ && '<& H 

A • *■* ■»* •** «** *«' . . t ^ 

a ^j£i 530 131 

• i • ? < - s '• s? 

Jt^l <AJmU AJLfr :JU3 

4)j3 :»-* *5* j^l Jill ? 3H 

C-J^3 <|»^iJl ^x^l'j/l <iAjw j»ji> S 

dU3 jli j|| ^1)1 jl «*** cJjli 


jJujJI <_jL \r Y^ :j U^UJl *>->5-1) 

(v5*>b 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya pernah 
berada di salah satu majelis orang-orang 
Anshar. Tiba-tiba, Abu Musa datang dalam 
keadaan kalut. la mengisahkan, 'Aku (tadi) 
meminta izin kepada Umar hingga tiga kali, 
namun ia tidak memberiku izin maka aku 
hendak kembali pulang. Lalu Umar bertanya, 
'Apa yang membuatmu kembali pulang?' 


866 



Kujawab, 'Aku (tadi) meminta izin hingga tiga 
kali, namun aku tidak diberi izin maka aku 
hendak kembali pulang, karena Rasulullah 
M bersabda, 'Apabila salah seorang dari 
kalian meminta izin, namun tidak diberi izin, 
hendaknya ia kembali pulang.' Maka Umar 
pun berkata, 'Demi Allah, sungguh kamu 
harus memberiku satu bukti yang jelas.'" 

Abu Musa bertanya, 'Apakah di antara 
kalian ada yang pernah mendengarnya 
dari Nabi ^§?' Lalu Ubay bin Ka'ab berkata 
(kepada Abu Musa), 'Demi Allah, tidaklah 
ada orang yang akan bersamamu melainkan 
orang yang paling muda di antara mereka.' 
Pada saat itu, akulah (Abu Sa'id Al-Khudri) 
orang yang paling muda. Lalu aku pergi 
bersamanya menemui Umar dan aku pun 
memberitahukan kepada Umar bahwa Nabi 
ig memang benar pernah bersabda seperti 
itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Mengucapkan salam dan meminta izin 
sebanyak tiga kali (13)) 

Penjelasan 

( 5 -y Jjf : Abdullah bin Qais Al-Asy’ari. 

'jjL'jS. : Dza’arahu artinya membuatnya takut, 
kata ini mengikuti bab kata qatha'a, kata dza'r 
mengikuti pola kata 'udzr. 

Ci b : Meluruskan apa yang engkau 

riwayatkan. 


ORANG YANG MENGETUK PINTU 
KETIKA DITANYA TIDAK BOLEH 
HANYA MENJAWAB, “SAYA” 


HAD ITS KE-1392: 
r »zt -r.s > • - 


| |1 M / ® ^ Jl* - , | • | ® ^ 

1 :Jli Ail \ ji\>- tioJ#- - \T\K 

oj jp 4 ^ ^ 


:JUi A31 ? b £ : jOi .6UI cJSaj 

tli bj oL W 4^>l) 

(UijLai 


3abir bin Abdullah berkata, "Aku menemui 
Nabi untuk mengurus utang ayahku. Saat 
aku mengetuk pintu rumah Nabi, beliau 
bertanya, "Siapakah itu?" Aku menjawab, 
"Saya." Beliau lantas bersabda, "Saya, 
sayal" Seolah-olah beliau membencinya. 3 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Apabila ditanya "siapa itu?" dijawab: "saya" 
(17)) 

Penjelasan--- — 

Uijf : Nabi jgjj tidak menyukai jawaban 
tersebut karena tidak memberitahukan apa 
yang ditanyakan, karena Nabi ingin tahu 
siapa yang mengetuk pintu setelah beliau 
tahu ada seseorang yang mengetuk pintu, lalu 
orang yang datang bertamu memberitahukan 
bahwa ia adalah orang yang mengetuk 
pintu. Jawaban ini tidak memberitahukan 
pertanyaan yang dimaksudkan. 


LARANGAN ME LI HAT KE DALAM 
RUMAH ORANG LAIN 


HAD ITS KE-1393: 


: I ^ ^ C \ J B ** • . • y 9 9 + 

Mi ^ “ \YVC 

& -m jilt I 

STj uii ,1113 u il 3 £ gg 4)1 


• > * 


3 Hal itu karena Jabir menjawab pertanyaan dengan 
jawaban yang tidak memuaskan (masih menimbulkan 
tanda tanya). 


867 



HADITS KE-1394: 


Q ij OJLxiaJ O' jr : ?$& AUt 

0 Jji Uj| : $jj| 4)1 Jii <dL ll fr 

_/^' J*l 

fji o—j ^ii>l ob fr i— >bS" VV j 

(a! ijj ^Li Aj^fr lyJUi 


Sahal bin Sa'd As-Sa'idi mengisahkan, ada 
seseorang yang mengintip melalui lubang 
pintu kamar Nabi $§. Saat itu, beliau tengah 
menyisir rambutnya. Ketika Rasulullah 
melihatnya, beliau bersabda, "Kalaulah aku 
tahu bahwa engkau mengintip, niscaya sisir 
itu kutusukkan pada kedua matamu." Lalu 
Rasulullah bersabda, "Diperintahkannya izin 
adalah untuk (menjaga) pandangan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "DiyaC (77), Bab: Sarang 
siapa mengintip rumah orang lantas mereka 
membutakan matanya, maka tidak ada diyat 
(23)) 

Penjelasan 

: Al-Hafizh menjelaskan, juhr adalah 
lubang melingkar di tanah atau di 
kebun, makna asli kata ini adalah tempat 
persembunyian hewan liar. 

ijjLf : Besi yang digun akan untuk meluruskan 
rambut kusut, memiliki ujung runcing. 
Pendapat lain mengartikan; mirip seperti 
sisir, gigi-giginya terbuat dari besi. 

iD&c & dJj^J : Maksudnya adanya aku 
tidak menikam, karena aku ragu apakah kau 
mengintip dengan sengaja atau kau hanya 
berdiri saja tanpa mengintip. 

: Meminta izin untuk masuk rumah. 

: Yaitu sisi pandang agar tidak 
melihat aurat orang yang berada di dalam 
rumah. Andai bukan karena pandangan, 
tentu tidak disyariatkan meminta izin. 


5» - NTH 

^ ^ ^ 
jld tlu jl a oLLj jfcj 


Anas bin Malik menuturkan bahwa ada 
seorang lelaki mengintip ke salah satu kamar 
Nabi ;g§. Nabi lantas menemuinya dengan 
membawa satu atau beberapa anak panah. 
Aku melihat seolah-oleh beliau menakut- 
nakuti hendak mencolok (mata) laki-laki itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Meminta izin demi menjaga pandangan (11)) 

Penjelasan- 

'JrL : Bentuk tunggalnya artinya kandang 
unta, kata jdli SrJpL (kamar rumah) juga 
berasal dari akar kata ini, bentuk jamaknya 
hujar, sama seperti ghurfah dan ghuraf, 
bentuk jamak lainnya hujurat. 

u alL ? j : Mata panah berbentuk memanjang 
dan tidak lebar. 

: Mendatangi sasaran tanpa ia sadari. 

iliiy : Untuk ia tikam di bagian mata saat ia 
lengah. 


HADITS KE-1395: 


4)1 Jj 4j| (s • ‘ 


- VTAo 


9 


$ u '&* oUii 5Li3t a o'its jjj 


868 



j\ <5*. i»-t AY 

(q( til i..ll OjJ ijasSl 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda: "3ika seseorang 

mengintip rumahmu padahal kamu belum 
mengizinkannya, lalu kamu melemparnya 
dengan batu sehingga membutakan 
matanya, kamu tidak mendapat dosa 
karenanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "DiyaC (77), Bab: 
Menuntut hak atau qisas bukan penguasa 
(15)) 


Penjelasan - 

: Aku melemparkannya, makna asli 
khadzaf adalah melemparkan batu kerikil 
atau biji di antara dua jari, atau menggunakan 
ketapel dari kayu untuk melemparkan batu 
dengan dipegang di antara jari ibu dan jari 
telunjuk. 

’&£■ : Hingga matanya tercukil atau tidak 

bisa melihat. 

U : Kamu tidak berdosa dan 
tidak pula dihukum. 


869 




BAB 41 
SALAM 


ORANG YANG NAIK KENDARAAN 
MEMBERI SALAM KEPADA PEjALAN 
KAKI, ORANG YANG SEDIKIT 
MEMBERI SALAM KEPADA ORANG 
YANG BANYAK 


HAK SEORANG MUSLIM UNTUK 
DIJAWAB SALAMNYA 

HADITS KE-1397 


HADITS KE-1396 

4^1 d>) ^4^ ~ 

jp 44"g II fLi -.fbj *1* Jit 
jis2i jp jp ^dij 

p. L .j <_>L oT rjljiX—'jll i_AzS” Y^ : j (jjjlidl 

(^UIJp 


:Jb <U)i - VT<W 

4# ,d:j &\ aSji cJL: 
ISfe «p5Lill Sj : £ pL^jl £. 

*?£15 ^13 

(j5UJ-l i_jL r i_^bS" rr :j < '-»y» - ^) 


Abu Hurairah berkata bahwa Nabi 
bersabda, "Hendaknya orang yang 
berkendara memberi salam kepada yang 
berjalan, pejalan kaki memberi salam 
kepada yang duduk, dan (rombongan) yang 
sedikit memberi salam kepada (rombongan) 
yang banyak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarf (79), Bab: 
orang yang berkendaraan mengucapkan 
salam kepada yang berjalan (56)) 

- - • Penjelasan 

puo : Hendaklah mengucapkan salam. 


Abu Hurairah s® berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 'Kewajiban 

muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu 
menjawab salam, menjenguk yang sakit, 
mengiringi jenazah, memenuhi undangan, 
dan mendoakan orang yang bersin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Perintah untuk mengantar jenazah (2)) 

Penjelasan 

c4 J&j : Mendoakan orang bersin ketika 
ia membaca hamdalah. 


871 



LARANGAN MEMBERI SALAM 
KEPADA AHLI KITAB DAN 
BAG AIM AN A MENJAWAB SALAM 
MEREKA 


HADITS KE-1398 


(bagimu kebinasaan)/ maka jawablah, 'Wa 
' alaika (dan bagimu pula kebinasaan))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 


: 4)1 (sfcj o* ~ 

ft#* jfc ty :jfcj j\l 

(f^UI ojUjfti 


Anas bin Malik ess berkata, Nabi £j| bersabda: 
"Apabila ahli kitab menyampaikan salam 
kepada kalian maka jawablah wa 'alaikum 
(dan atasmu))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinarf' (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 


— Penjelasan • - - 

Jit : Yahudi dan Nasrani. 


HADITS KE-1399 

4ii\ 4jjl - \f\\ 

:Jlfl djji 4JJl i}! t\ 0 fr 

f dji dis ^i jli ill 

^ ^ : <T i_jL ft i— V^ t5jUJt 

(f^Ut^jJt >t 


Abdullah bin Umar $58 berkata, Rasulullah 
M bersabda: "Apabila orang-orang Yahudi 
menyalami kalian, sesungguhnya yang 
mereka ucapkan itu adalah , ' Assamu 'alaika 


- Penjelasan 

flDt : Kematian, alif pada kata ini aslinya 
wawu. 


HADITS KE-1400 

:cJl5 4)1 <j£?j AjtilE - M” 
4jl 4)1 j Jp a^l i>? Jaij 
:cJii Xju& f djl :\jSuJ jfcj 4li. 


.i . 5 ^ i . . 


4 )i 4 ji jjij jul JE^Xsg f lii 

jJjm 44 4)i c4 «La|\s- a ^ 41a 

u £43 j3 ji 4 ji j^3 G :ciii ./S’ yi\ £ 

l2i :fLj 41^ &\ & 4J' dpj 

» * ‘T'- •* 1 - 

|ftS=uJL£j 

jjft ljIj tt : jtjjJU.Yt i-ibS” <»yi.l) 

(f}LMWjlJ*l 


Aisyah® berkisah, "Sekelompok orang 
Yahudi datang menemui Rasulullah jg. 
Mereka lalu berkata, 'Assamu 'alaika 
(semoga kebinasaan atasmu))' Aku 
memahaminya maka aku menjawab, 
'Alaikumus s6m wal la'nah (semoga 
kebinasaan dan laknat menimpa kalian))' 
Lalu Rasulullah $jj bersabda, 'Tenanglah 
wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai 
sikap lemah lembut pada setiap perkara.' Aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tidak mendengar apa yang telah mereka 
katakan?' Rasulullah jg menjawab, 'Saya 


872 



telah menjawab wa 'alaikum (dan semoga 
atas kalian juga))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 


Penjelasan - 

pS-a.l.lc.j : Artinya; semoga kalian juga demikian, 
maksudnya kami dan kalian sama-sama akan 
mati. Kata ini dihubungkan pada kata-kata 
sejumlah orang Yahudi tersebut. 


MEMBERI SALAM KEPADA ANAK- 
ANAK 

HADITS KE-1401 


yS- ulj# ‘4 3jX> ^ Jifi- 

&& && £ M 3 Ui sSjl G :jui 
oUlbull :cJll 

% ifLj ft) 4il 
U :cJUi <ci4jS j> j* Jj 
I jlfr ^ jlii *,j 4 £ *4^ $1 4^ 

013 iic- gj ^ a^i orjU :cJ\i .iI5j 
y=J Oil Jj aIi : jul u «oS 4 

i_>Vj A Sj^. \r : 1® j o^i-l) 

(gjdi OjJ M) aIj* 


'* > < 


Ajl «<Ufr 4Jj| dUU £o.X> - H*> 


f^** 9 Hj&f Jp 5* 

Jc ~'l tjL ^ YA : j A^»jfct) 


T- 5- 


Anas bin Malik as menceritakan bahwa 
dia pernah melewati anak-anak kecil dan 
memberi salam kepada mereka. la berkata, 
"Nabi H juga biasa melakukan hal ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Mengucapkan salam kepada anak kecil (1 5)) 


WANITA BOLEH KELUAR RUMAH 
UNTUK SUATU KEPERLUAN 

HADITS KE-1402 


\*y* ‘ ^ ~ M-** 

oly»l O/^ 9 


Aisyah berkata, "Suatu ketika Saudah 1 
keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya 
hijab atas para wanita." la melanjutkan, 
"Saudah adalah seorang wanita yang 
tinggi besar sehingga mudah sekali orang 
mengenalnya. Kemudian Umar melihatnya, 
dia pun memanggilnya, 'Wahai Saudah, 
sungguh saya bisa mengenalimu. Jika kamu 
keluar maka lihatlah bagaimana kamu 
keluar/ 

Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada 
Rasulullah yang ketika itu beliau sedang 
makan malam di rumahku. Di tangan beliau 
ada sepotong daging. Saudah pun masuk 
seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku keluar 
untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini 
dan begitu kepadaku.'" 

Aisyah berkata, "Lalu Allah menurunkan 
wahyu kepada beliau dan ketika wahyu telah 
tersampaikan padanya, sepotong daging 
tersebut masih berada di tangan beliau tanpa 
beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, 


1 Saudah bin Zam'ah, Ummul Mukminin $ 3 . 


873 



'Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar 
dalam rangka memenuhi hajat kalian.'" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al 
Ahzab (13) Bab: Firman-Nya: "Janganlah 
kalian masuk ke rumah Nabi" (8)) 

Penjelasan 

: Saudah binti Zam’ah, Ummul Mukminin 


masuk ke dalam tempat kaum wanita." 
Lalu, seorang lelaki Anshar berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapat Anda 
mengenai Al-Hamwu 3 ?" Beliau menjawab, 
"Al-Hamwu adalah maut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Serang 
laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita 
kecuali ditemani oleh mahramnya (111)) 


: la pulang. 

: Tulang yang ada dagingnya. 


&& gj ft : Kesulitan dihilangkan karena 
turunnya wahyu. 


jl ut 6j{ jj : Untuk menghindari 

beban berat dan menghilangkan kesulitan. 
Ini mengingatkan bahwa tujuan hijab adalah 
menutup agar tidak ada sedikitpun dari 
bagian tubuh terlihat, bukan menutupi para 
wanita di rumah. Yang dimaksud keperluan 
di sini adalah untuk buang hajat. 


LARANGAN MENDATANGI WANITA 
YANG BUKAN MAHRAM 


HAD1TS KE-1403 


AU' Jj-o o' ‘ A-Afr - HT 


jUiJI Jft : jli pSfj <uLfc 4 JJ 1 

4)1 G jul 

(*.; j ». U Jc J ^ j£- ji 


---Penjelasan 

: Beri’rab nashab sebagai 
peringatan. Al-Barmawi menuturkan dalam 
Syarhul 'Umdah, kata JpjJ) beri'rab nashab 
karena dihubungkan pada kata (dp, ‘amil pada 
kata (dp dibuang, perkiraannya demikian; 

ijjtd (jauhkanlah diri kalian), 
kemudian mudhaf-nya dibuang menjadi; 
jLi=>dJ selanjutnya jpall dihubungkan pada 
kata ini. 

P-i : Katakan padaku tentang hukum 
seorang ipar masuk menemui seorang wanita. 

op p-l : Maksudnya, menemui saudara 
ipar sama seperti menemui kematian, karena 
berduaan dengan saudara ipar memicu 
kehancuran dalam agama jika kemaksiatan 
terjadi, atau membinasakan jiwa jika 
hukuman rajam wajib diberlakukan, atau 
menghancurkan si wanita karena dicerai suami 
ketika kecemburuan suami mendorong untuk 
menceraikannya. An-Nawawi menjelaskan, 
yang dimaksud p di sini adalah kerabat suami 
selain ayah dan anak-anaknya, karena mereka 
ini adalah mahram bagi istri, mereka boleh 
berduaan dengan si istri, dan mereka tidak 
disebut dengan sifat kematian. Yang dimaksud 
ipar di sini adalah saudara lelaki, keponakan 
lelaki, dan lainnya yang boleh dinikahi si istri 


Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "3anganlah kalian 

2 Maksud hijab dalam hadits tersebut ialah, memakai 

pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan menutup 
(mengurung) diri di dalam rumah. 


3 Maksud Al-Hamwu menurut Imam Nawawi ialah kerabat 
suami selain orang tua (bapak, kakek, dan seterusnya) 
dan anak-anaknya. Sebab, status mereka semua adalah 
mahram bagi istrinya, mereka boleh berduaan dengannya 
dan tidak disifati dengan al-maut (kebinasaan). Maksud 
Al-Hamwu ialah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, 
dan selainnya yang dibolehkan menikahinya seandainya 
ia belum menikah. 


874 



andai ia belum menikah. Biasanya persoalan 
ini disepelekan, sehingga seorang lelaki 
berduaan dengan istri kakak atau adiknya, 
karena itulah Nabi menyerupakan saudara 
ipar seperti kematian. Ipar harus lebih dilarang 
dari orang asing, karena keburukannya lebih 
banyak dari keburukan yang ditimbulkan 
orang asing, dan fitnah yang timbul karenanya 
lebih memungkinkan, seperti menghampiri 
dan berduaan dengan si wanita tanpa diingkari 
pihak keluarga, berbeda dengan lelaki asing. 


DIANJURKAN BAGI SESEORANG 
YANG BERDUAAN DENGAN WANITA 
UNTUK MENJELASKAN SIAPA 
WANITA TERSEBUT 

HAD ITS KE-1404 

A-ifr 4AJl -gl)! - \t*t 

&\ oJU- Z'jpA fLj 

j£\ fhj 

jj j 5 ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ o f tli 

oJlLC' Co J i^CJ c^JwXAj i i 

{Lj & Ai ^Ji fOS 41 & cJiil 
Jilt 6G ci£ b\ d£iiy <£* 
dLl ja 

u# juS fbj &\ & &\ 

& jp &\ &> gl\ 

!4iii J b i4ii\ :^UlS OJU i+A*it> 

rjdlj *3* j\il tVlfelt- 

J15 t( $i o» 

Ja v_j\j A t-abS* VT :j 

(jtaball uli (J! Ajtlji- c-a ^ So U 


Suatu ketika, Shaiiyah istri Nabijgmengun jungi 
Rasulullah dalam masa-masa i'tikai beliau di 
masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan. Dia berbicara sejenak dengan 
beliau lalu dia berdiri untuk pulang. Nabi 
pun berdiri untuk mengantarnya hingga ketika 
sampai di pintu masjid yang berhadapan 
dengan pintu rumah Ummu Salamah. 

Ketika itu, ada dua orang dari kaum Anshar 
yang lewat lalu keduanya memberi salam 
kepada Rasulullah Maka Nabi sgjj berkata 
kepada keduanya, "Kalian tenang saja. 
Wanita ini adalah Shaiiyah binti Huyay." 
Keduanya pun berkata, "Mahasuci Allah, 
wahai Rasulullah " Kejadian ini menjadikan 
berat bagi keduanya. Lalu Nabi bersabda, 
"Sesungguhnya setan mendatangi manusia 
melalui aliran darah dan aku khawatir setan 
telah memasukkan sesuatu pada hati kalian 
berdua." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Ttikaf (33), Bab: Apakah 
seorang yang beri'tikaf boleh keluar ke pintu 
masjid karena kebutuhan (8)) 

Penjelasan 

44& : Kembali ke rumah. 

: Mengantarkannya ke rumah. 

Jc. : Hendaklah kalian berdua tenang 
seperti kondisi semula, karena tidak ada 
sesuatu pun yang kalian berdua tidak suka. 

£i\ l£i\ : Maha Suci Allah jika Rasul- 
Nya tertuduh melakukan sesuatu yang tidak 
patut, atau kata-kata ini sebagai kiasan untuk 
rasa heran karena kata-kata Rasulullah 

U 4 I& 'JS : Terasa besar dan berat bagi 
keduanya apa yang diucapkan Rasulullah jg. 

Qs : Seperti aliran darah, sisi kesamaan; 
sangat erat dan tidak terlepas dari manusia. 
Ini kata kiasan waswas setan. Hakim 
meriwayatkan bahwa Asy-Syafi’i suatu ketika 
berada di majlis Ibnu Uyainah lalu Ibnu 
Uyainah bertanya padanya tentang hadits ini, 


875 



Asy-Syafi’imenjawab, “Nabi^jjmengucapkan 
kata-kata itu pada keduanya karena beliau 
khawatir keduanya kufur lantaran mengira 
yang bukan-bukan pada beliau, untuk itu 
beliau segera memberitahukan kepada 
keduanya sebagai nasehat sebelum setan 
membisikkan sesuatu ke dalam diri mereka 
berdua sehingga mereka binasa karenanya. 


BOLEH MENDUDUKI TEMPAT 
KOSONG Dl SUATU MAJELIS 


HAD 1 TS KE -1405 

.■f.i 


S* 4ji - mo 


JSB SSS jji iuiii 
jp vfijS :jvl <i>!3 uiSj {Lj&fap 
aft tfa jdij <iu 

4 *SiAi £4^ 

y va rdjiiii 4 «j4&- 

0 ^- j&y aJlc- &\ 4 j| 

‘Ai S15H jj j/b vsf iga ji 

jftn 4 *4 & 4 

z* &\ j>'j& 

{JCXi vi~*. A»J y l_jlj A yJbJl (_>US* r (5jUvJl 0-ji.i) 

(^J-Jjnll <1 


Abu Waqid Al-Laitsi mengisahkan bahwa 
ketika Rasulullah £g sedang duduk bermajelis 
di masjid bersama para shahabat, datanglah 
tiga orang. Dua orang menghadap beliau dan 
yang seorang lagi pergi. Dua orang itu terus 
duduk bersama Rasulullah gjj. Orang yang 


pertama melihat satu celah (tempat kosong) 
di dalam majelis maka ia pun duduk di sana, 
sedangkan yang kedua duduk di belakang, 
dan yang ketiga berbalik pergi. 

Setelah Rasulullah selesai bermajelis, 
beliau bersabda, "Maukah kalian aku 
beritahu tentang ketiga orang tadi? Orang 
pertama, dia mendekat kepada Allah maka 
Allah memberi tempat dekat kepadanya. 
Orang kedua, dia malu kepada Allah maka 
Allah pun malu kepadanya. Adapun orang 
ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun 
berpaling darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “llmt/' (3), Bab: Barang 
siapa yang duduk ketika majlis telah usai (8)) 

Penjelasan 

*a~y : Celah di antara dua benda. 
lUtS jists : Terus pergi tanpa kembali. 

Sf : Kata peringatan, kemungkinan hamzah- 
nya adalah kata tanya sementara ’H -nya 
adalah nafi. 

ofjt* : Bemaung dengan bergabung ke majlis 
Rasulullah jggj. 

Jil Jljl* : Memberikan balasan setimpal dengan 
amalannya, yaitu menyertakannya ke dalam 
rahmat dan rida-Nya, atau menuanginya 
pada hari kiamat di bawah naungan Arasy. 

Jl. Jill l^olU : Merahmatinya dan tidak 
menyiksanya, Allah memberikan balasan 
yang setimpal dengan amalannya. 

: Berpaling dari majlis Rasulullah $jjg, 
tidak menoleh ke majlis ini dan pulang. 

Ji& Jill : Allah memberikan balasan 
berupa murka padanya. 


876 



LARANGAN MENYURUH ORANG 
BERDIRI DARI TEMPAT DUDUKNYA 
KARENA INGIN MENDUDUKI TEMPAT 
TERSEBUT 


HAD ITS KE-1406 

j^jiu "il <_>U r\ V^ : j v 5 jUvJt <3-^1) 

(<— .lrf- 


Ibnu Umar 88 meriwayatkan bahwa Nabi jgjj 
bersabda, "Danganlah seseorang menyuruh 
berdiri orang lain dari tempat duduknya 
kemudian ia duduk di situ." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinaif (79), Bab: 
Dilarang menyuruh berdiri seseorang yang 
sudah duduk dalam sebuah majlis [untuk 
ditempati tempat duduknya] (31)) 

-Penjelasan 

Tekstual hadits ini mengharamkan, sehingga 
larangan ini tidak dialihkan ke hukum lain 
tanpa dalil. 


ORANG BANCI PUN DILARANG 
MENEMUI WANITA BUKAN MAHRAM 


HADITS KE-1407 

:cJll -Sill (cfej 4*Ju* ^1 - M*V 

uiSj£ fjXJCj jJ U/j aJlc- 4Jd\ 




Ju£ VS ^ 4ll jji; 


4 Secara jelas larangan tersebut menunjukkan pengharaman 
dan hanya bisa dialihkan (pada hukum makruh) dengan 
dalil yang lain. 


4% iidJj «Ij£ Jftfill fialE &\ ol 

^ jvlj oUljjiij gejU jjj 

:j£-j *3 a &\ 

(i}lJ JlgM 


Ummu Saiamah berkata, "Nabi jjg 
menemuiku ketika di sisiku ada seorang banci. 
Lalu saya mendengar beliau mengatakan 
kepada Abdullah bin Abu Umayyah, YVahai 
Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah 
menalukkan Thaif untukmu besok? Hendaklah 
engkau menikahi anak perempuan Ghailan, 
sebab ia (perempuan gemuk) yang bila 
menghadap dengan empat cabang dan bila 
berbalik dengan delapan cabang/ Nabi 
lantas langsung berkata, 'Jangan biarkan 
laki-laki (banci) itu menemui kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangarf' (64), Bab: 
Perang Thaif pada bulan syawal delapan 
hijriyah (56)) 


- Penjelasan 

<12£ : Banci, yaitu lelaki yang bertingkah 
seperti wanita. 

o/ijf : Katakan kepadaku apa pendapatmu. 

: Namanya Badiyah atau Nadiyah, ia 
masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah 
3 ^ tentang darah istihadhah, ia dinikahi 
Abdurrahman bin Auf, ayahnya masuk Islam 
setelah penaklukan Thaif. 

gjl JjiS : Empat lekukan daging perut karena 
berbadan gemuk. 

uUL : Delapan lekukan daging perut. 
Maskudnya, ujung-ujung lekukan daging 
perut terlihat sebanyak delapan lekukan di 
kedua sisinya. 


877 



MEMBONCENGKAN WANITA BUKAN 
MAHRAM YANG KELELAHAN Dl JALAN 


HAD ITS KE-1408 

• ? * • <• 


:cJ\5 « Hi i==u 3 1 cui) - M'A 

a “i* * ** 

% *! ^ ^ 55 Ott>' 

<4*5* ji* ‘s^ 1 Vj -{b^ 

i>? j^s 6 § i yp*\ C £ ' 

& 3 ji)l Jill cJ5j tjj-f DjJi ‘ 

** <*» 

* 3 a At fill jpj ttfiif ^1 jgjll gjjjf 

«g-j» sr* & & <&> Jp fJ-j 

AUl fill Cwilj lj Jp I*#jJ 
pj 9 tjUaj's/l Jij iScoj jju/j aJl& 

jM il .liU- gjL»4 *cl £! 
J$ b% jgjM ojTij gifjJ! £ 
£\ jjij j£$ ^\sji 

j ! i' i. j • ' <; j •' • - • , ?f 

3 *JJ :CJid tjOjJI CJLjtfl (C*m9CU<jI 3 I 


Sjj^-Jl <Ull 41)1 

CM^cUtfli <4 jI>w?I Jii AjwJ 

3jlll vtlL> ^ » 4JJlj :J\jt3 »4JU 

Jlji j£- :cj\l £** libj^ j if Jp 5^ 
051*^3* >=« j?l di 

(SjjiJl <_j\j W :^Kill VT :j <>^>1) 

Asma' binti Abu Bakar 1§ berkata, "Zubair bin 
Awwam menikahiku. Saat itu, ia tidak memiliki 
harta dan tidak juga memiliki budak serta 
tidak memiliki apa-apa kecuali alat penyiram 


lahan dan seekor kuda. Maka akulah yang 
memberi makan dan minum kudanya, menjahit 
timbanya, serta membuatkan adonan roti. 
Padahal aku bukanlah seorang yang pandai 
membuat roti. Karena itu, para tetanggaku 
dari kaum Anshar-lah yang membuatkan roti. 

Aku memindahkan biji kurma dari kebun 
Zubair— yang telah dijatahkan oleh Rasulullah 
3§— di atas kepalaku sejauh dua pertiga 
farsakh. Suatu hari, aku sedang membawa 
biji kurma di atas kepalaku lalu aku berjumpa 
dengan Rasulullah sg§ yang sedang bersama 
beberapa orang dari kaum Anshar. Beliau 
kemudian memanggilku seraya berkata, 'Ikh.. 
ikh../ (agar untanya menderum) supaya aku 
dapat membonceng di belakangnya. Namun, 
aku malu untuk berjalan bersama para lelaki 
dan aku ingat akan kecemburuan Zubair. la 
adalah orang yang pencemburu. Rasulullah 
3§£ pun tahu bahwa aku malu sehingga beliau 
pun berlalu. 

Setelah itu, aku pun bercerita kepada Zubair, 
'Aku bertemu dengan Rasulullah ketika 
aku sedang membawa biji kurma di atas 
kepalaku. Ketika itu, beliau sedang bersama 
beberapa orang dari kalangan Anshar. 
Beliau lantas mempersilakan agar aku naik 
kendaraan, tapi aku malu dan juga tahu akan 
kecemburuanmu.' Zubair pun berkata, 'Demi 
Allah, kamu membawa biji kurma itu adalah 
lebih berat bagiku daripada engkau naik 
kendaraan bersama beliau.' 

Akhirnya, Abu Bakar pun mengutus seorang 
khadim (pembantu) yang dapat membantu 
pekerjaanku untuk mengurusi kuda. Dan 
seolah-olah ia telah membebaskanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 

Penjelasan — 

JU j* : Tidak punya unta ataupun 

Iadang untuk bercocok tanam. 

jJjlU SI 3 : Juga tidak punya budak lelaki 
ataupun budak perempuan. 

£-i>U : Unta yang digunakan untuk mengambil 
air. 


878 



: Mengikat timbanya. 


jj-? : Di-mudhaf-kan kepada kejujuran 
karena mereka sangat berperilaku baik dan 
setiajanji. 


jjb) kSs. iil : Yaitu Nabi 

memberikan jatah padanya dan hasil tanah. 


eg : Teraiasuk tempat yang aku huni. 

£) £] : Kata-kata yang digunakan untuk 
mendemmkan unta. 

iii & fg. iii b% dili Jjl) : Karena naik 

unta bersama beliau, tentu tidak membawa 
aib, berbeda dengan membawa biji-bijian 
sendiri, mungkin orang lain menganggapnya 
rendah dan hina. 


Stf : Disampaikan dengan kata-kata 
kabar bermakna larangan. 


HADITS KE-1410 


JIS < ^ 4)1 

Sb «SSSu fa? fcl :jjuj &l 

o-% epu-j 

»i • f T • i 

o' 

I IjiS" lij o >U tY S\ 

(sUUIj ijLJLU 5J^i 


JIKA BERTIGA, DILARANG 
BICARA HANYA BERDUA TANPA 
MENYERTAKAN SATUNYA DALAM 
PEMBICARAAN 


HADITS KE-1409 

4)1 - \l*\ 

dJlUt 5jS jU5l ^ * SS lil :JV5 

(jUjl M cjL t# i^toJlII v-AsS” Y\ : j 

(tiJUll Oij-5 


Abdullah bin Umar ?§ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Apabila kalian 
bertiga maka janganlah dua orang berbisik- 
bisik dengan membiarkan orang yang ketiga." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Perizinarl' (79), Bab: 
Larangan dua orang berbisik dengan 
meninggalkan orang ketiga (45)) 

Penjelasan - 

: Dengan i’rab rafa' karena (oS") sudah 
sempurna. 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, Nabi 
% bersabda: "Apabila kalian bertiga maka 
janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa 
menyertakan orang yang ketiga sebelum 
ia berbaur dengan yang lain, karena hal itu 
dapat menyinggung perasaannya." 5 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: Jika 
lebih dari tiga orang tidak mengapa berbisik- 
bisik (47)) 


Penjelasan-- 

\ytt0. Ji : Hingga tiga orang tersebut 
berbaur dengan yang lain. 

ji-t : seperti itulah orang Arab menggunakan 
kata ini dengan memuat Qy.) maksudnya 

ispi : Dari kata by- dan by^ , alasannya jelas 
ketika ada tiga orang, lalu salah satunya 
ditinggal seorang diri sementara dua orang 


5 Sebab dari larangan tersebut sangat jelas, yaitu bila 
seseorang sendirian dan tidak dilibatkan orang lain yang 
ada di sekitamya dalam pembicaraan mereka tentu hal itu 
akan membuatnya bersedih. Baik bisa jadi dikarenakan 
ia lantas menganggap dirinya tidak pantas masuk dalam 
perbincangan mereka. Atau, mengira orang lain bergembira 
dengan kesedihannya. Ini semua tentu tidak ada bila semua 
orang betbaur dan tidak ada yang dikucilkan. Tiga atau 
sepuluh orang tidak boleh berbicara satu sama lain dengan 
meninggalkan (mengucilkan) satu orang seorang diri. 


879 



lainnya sating berbisik, tentu hal tersebut 
membuatnya sedih, mungkin karena ia 
mengira kedua temannya menganggapnya 
tidak panting untuk diajak berbicara dengan 
berbisik. Hal ini bisa dihindari ketika kedua 
orang tersebut berbaur dengan orang lain, 
dan orang yang didnggal sendiri saat itu 
tidak sendirian lagi karena sudah membaur 
bersama yang lain. 


BEROBAT DENGAN RUQYAH 

HAD ITS KH-1411 

" * *5' 

% '*\v 'll* KM * * •T-' I k* 

:Jld pJujj aJlCt 4JJl 

((3 >- ^ cjbS” VT Aa-p-t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda: "Penyakit 'ain (yang 
disebabkan oleh sorotan mata kagum atau 
dengki) adalah hak (benar))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Sorot mata yang jahat Cain) itu adalah benar 
(36)) 


Penjelasan 

ji : Serangan tatapan mata dengki benar 
adanya. 


SIHiR 


HADITS KH-1412 

^ - Ml? 

iff fLj *3* & 1 j^dil 

S/J pUua]I Jj\j 


5£ ^ ojLJ u Jii ilij 

J^lEs! j£ 4JJl 51 cUlf-1 iiilE U :jlll .itf 

*» 

.*■> * * t Cl ■* -* - 0 • ^ . 

JjlO ?4*3 U j j 

Jit v5^i jiil ^5- j^!3 ^ 

:JV5 .4^ : jll j£M Jb; U :>$ ^ 

‘jjjj j! J4-j Y-ael cri 1 f*J» 0*J 

4 : jll Tj^J :jlS .viivli of ojfel J&i 

u> : jll ?5^13 : j^ .i5Li-oj h.t.4 

4(Si JS :uitS .oQj'i A a. «*Mo ci jfi 
: jiil . 4^,1 fLj * 3 * Ai 
« 5 ilLi Ifriii fou 0S5 i^jji ^ 5 i jUi jji 
.^pO«*\l :jll .^jLllljl 5 ^j 

fUJlj Ut :jul «£>lL S <J\ ciil :cJl! 

!/* u# o' ^13 ‘ ill 

(puJI Jft uL W ul^ Aa-p-l) 


Aisyah ^ berkata bahwa Rasulullah 
pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah 
mendatangi para istrinya, padahal beliau 
tidak mendatanginya. (Sufyan— salah seorang 
perawi— mengatakan bahwa keadaan 
seperti ini termasuk sihir yang paling berat)) 
Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, 
apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah 
memberikan fatwa (menghukumi) dengan 
apa yang telah aku fatwakan (hukumi)? 
Dua orang laki-laki* telah datang kepadaku, 
lalu salah satu dari keduanya duduk di atas 
kepalaku dan satunya lagi di kakiku. 

Kemudian seorang yang berada di kepalaku 
berkata kepada yang satunya, 'Mengapa 
laki-laki ini?' 


6 Keduanya adalah, malaikat Jibril dan Mikail. 


880 



Temannya menjawab, Terkena sihir.' 
'Siapakah yang menyihirnya?' 

'Lubaid bin A'sham, laki-laki dari Bani Zuraiq, 
seorang munafik dan menjadi sekutu orang- 
orang Yahudi.' 

'Dengan benda apakah dia menyihir?' 
'Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir.' 
'Oi manakah benda itu diletakkan?' 

'Di mayang kurma yang diletakkan di bawah 
batu dalam sumur Dzarwan.'" 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah 
M mendatangi sumur tersebut hingga beliau 
dapat mengeluarkan barang tersebut, lalu 
beliau bersabda, 'Ini adalah sumur yang 
diperlihatkan padaku, seakan-akan airnya 
berubah bagaikan rendaman pohon inai 
dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan 
kepala setan.'" 

Abu Hisyam bertanya, "Apakah beliau 
meminta barangnya dikeluarkan?" Aisyah 
berkata, "Lalu aku bertanya, 'Apakah engkau 
tidak meruqyahnya?' Beliau menjawab, Tidak, 
sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku 
dan aku hanya tidak suka memberikan kesan 
buruk kepada orang lain dari peristiwa itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Apakah sihir bisa diusir? (49)) 


berjenis jantan, serbuk ini tidak menjadi kurma, 
tapi langsung dimakan, biasanya dibiarkan 
selama beberapa hari hingga warnanya 
memutih seperti tepung, baunya harum, 
digun akan untuk menyerbukkan kurma betina. 

: Batu yang dibiarkan di sumur saat digali, 
kuat dan tidak bisa diangkat, dijadikan pijakan 
orang saat menimba air. Yang lain mengartikan; 
batu yang ada di atas sumur, dijadikan pijakan 
saat orang menimba air. Ada juga yang 
mengartikan; batu menonjol pada tanah sumur, 
tempat pijakan orang untuk menimba air dan 
melihat ke dalam air. Yang lain mengartikan; 
batu yang ada di dalam sumur, tempat pijakan 
orang yang turun membersihkannya dan tidak 
bisa dicabut karena sangat kuat. 

suJ-l : Warna merah seperti warna daun 
inai. 

OettllJI J.jjj : Karena buruk dilihat, atau di sana 
ada banyak ular karena orang Arab menyebut 
sebagian jenis ular dengan sebutan setan, 
ular ini bentuk mukanya jelek. 

: Nusyrah adalah ruqyah untuk 
mengurai ikatan sihir pada seorang lelaki 
agar mau menggauli istrinya. 


RACUN 


Penjelasan 

Sj ililH jjz : Beliau mengira menggauli 
istri-istri beliau padahal tidak. 

o^i-j : Keduanya adalah Jibril dan Mikail. 

: terkena sihir. 

j Lij : Mengapa beliau disihir. 

b\JS : Rambut atau jenggot yang jatuh saat 
disisir. 

Jii. : Selundang mayang. 

L& : Serbuk yang muncul dari pohon kurma 
kemudian menjadikurma jikapohon kurmanya 
beijenis betina, sementara jika pohonnya 


HAD 1 TS KE -1413 


4jj| (gj ji ^1 - Mvr 

Slii fLj £* &\ ci S? 

4JJI J pj :jli S :j\i 

- •‘T K* 0 

,j» JjjAI J yS «_Aj f A o\ :,j 4^>-t) 


881 



Anas bin Malik ass meriwayatkan bahwa ada 
seorang wanita Yahudi yang datang menemui 
Nabi jg dengan membawa seekor kambing 
yang telah diracun, lalu beliau memakannya. 
Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti 
daging tersebut dan dikatakan, "Kita bunuh 
saja dia?" Beliau menjawab, "Jangan." 
Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun 
tersebut pada anak lidah Rasulullah jg. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (28)) 


Si < jLli! colj uami) Qij 

S II li S\\ii Ills. 

JuIaJI *\cO 1 — UjUfT Vo 

(v jfes ^ 


Aisyah & meriwayatkan bahwa apabila 
Rasulullah menjenguk orang sakit atau 
ada orahg yang sakit datang kepada beliau, 
beliau berdoa: 


Penjelasan 

ii IS jlio : Si wanita Yahudi ini memperbanyak 
racun pada bagian kaki depan kambing, 
karena ada yang mengatakan kepadanya 
bahwa beliau jgg menyukai bagian tersebut. 
I* : Si wanita Yahudi didatangkan lalu ia 
mengaku telah meracuni kambing tersebut. 
Si jd : Karena beliau tidak pernah membalas 
untuk diri beliau, setelah itu Bisyr bin Barra' 
meninggal dunia karena memakan daging 
kambing yang sudah diracuni itu bersama 
Nabi si wanita Yahudi kemudian dibunuh 

secara qisas. )A : Yaitu makanan tersebut. 
0$ : Jamak lahwah, yaitu daging yang 
menempel di pangkal mulut. Pendapat lain 
mengartikan; daging di antara lidah hingga 
pangkal mulut. 

Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi 
M kadang sakit karena memakan daging 
kambing beracun tersebut. 


"Hilangkanlah penyakit wahai Rabb sekalian 
manusia, sembuhkanlah wahai Zat Yang 
Maha Menyembuhkan, tidak ada yang dapat 
menyembuhkan melainkan kesembuhan 
dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak 
menyisakan rasa sakit." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Sakif (75), Bab: Doa 
orang yang menjenguk untuk orang yang 
sakit (20)) 

Penjelasan 

till Si : Lanjutan kata-kata beliau 
(i_jiO> kedua rangkaian kata ini terletak di 
antara fi'il dan maf ul mutlak, sementara kata 
llil disebut secara nakirah (indefinite noun) 
untuk mempersedikit, faedah kata-kata 
beliau Y); karena seseorang sembuh dari 
suatu penyakit namun muncul penyakit lain. 
Untuk itu, Nabi gg mendoakan orang sakit 
agar sembuh secara mutlak, bukan hanya 
sekedar sembuh saja. 


MERUQYAH ORANG SAKIT 

HAD1TS KE-1414 

^ 4 AJl 5 ' ‘ 

:JVl Ai Q\ j 1 j? bl jjLy £ l* &\ 


ZSjJ* - MM 


MERUQYAH DENGAN AL- 
MU’AWWIDZAT 


HADITS KE-1415 

4&1 J yttj 51 t iiilt 

4-JU jp Yju jSiri lil $ f 


) * «■» 

* * — - MM 


882 



13^ cJj 4»^j XmwI uld <£*j »Jbj objisJb 


> - *t 


"p pl»j (XO ^w«lj 




(ol^alt I_)\j M :u^-i)' JiUoi obS" VI : j ^jbwJI <a-^»-l) 


Aisyah %& berkata, "Apabila Rasulullah |g 
menderita sakit maka beliau membacakan 
Al-Mu'awwidzat 7 (surat Al-lkhlash, Al-Falaq, 
dan An-Nas) untuk dirinya sendiri, lalu beliau 
meniupkannya. Ketika sakit beliau parah 
maka akulah yang membacakannya pada 
beliau, lalu mengusap dengan menggunakan 
tangannya guna mengharap keberkahannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'an" 
(66), Bab: Keutamaan al Mu'awidzaat (14)) 

Penjelasan — — 

: Sakit. 

olSjiJL : Tiga surah; Al-lkhlash, Al-Falaq, An- 
Nas. 

SJ&j : Mengeluarkan angin dari mulut ke 
tangan dengan sedikit ludah, lalu beliau 
usapkan ke tubuh beliau. 

iiij iLil iHj : sakit yang menyebabkan beliau 
meninggal dunia. 


MERUQYAH PENYAKIT ‘AIN DAN 
GIGITAN HEWAN BERBISA 

HAD1TS ICE-1416 

(jj iyu 3(1 ^S> ^ Ajtole “ \l\1 

JA A-iSlc dill : jli 1)1 

djJl fLj & &\ :cJul 

.■>' • . y* • 

^ t? <>? 
ijil i_jVj TV :> VT :j Aa^i-i) 


7 Surat Al-lkhlash, Al-Falaq, dan An-Nas. 


Aswad bin Yazid pernah berkata, "Aku 
bertanya kepada Aisyah ^ tentang 
ruqyah (jampi-jampi dari Al-Qur'an dan As- 
Sunah) dan gigitan hewan berbisa. Aisyah 
menjawab, 'Nabi ^ mengizinkan ruqyah dari 
gigitan hewan berbisa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), Bab: 
Rukyah karena ular dan kalajengking (37)) 

Penjelasan 

’•y & *$ ijt : Aslinya ^ atau y- mengikuti 
pola kata shard, ha'-nya menggantikan 
wawu dan ya' yang dibuang, artinya racun, 
atau sengat kalajengking, karena sengat ini 
mengeiuarkan racun. 


HAD1TS KE-1417 


&> 5^1 5' ‘ - MW 

«4JJl Jjij $ 

,-S,, !. , > . - " .«• • -- . - «f 

U)j <vU«>A>u (ImAW AUj) tUifljl 

<<1)1 ^^ill rA VI : j 

(jJl *j *Jx- 


Aisyah meriwayatkan bahwa apabila Nabi 

mendoakan orang sakit, beliau membaca: 

"Dengan nama Allah, debu tanah kami 
dengan ludah sebagian kami, semoga 
sembuh orang yang sakit dari kami dengan 
izin Rabb kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Rukyah Nabi jg (38)) 

Penjelasan 

: Ini adalah tanah bumi kami. 


883 



HADITS KE-1418 

:cJ\l t tgj| 

& dsA d\y\ ji ji-J ^ 


(Uji- - UAA 



ijj i_j\j To x-la" i_>bS” VT ^jUJl 4^-^j-i) 


Aisyah ® berkata, "Rasulullah |g§ 
memerintahkan kami supaya meruqyah 
orang yang terkena penyakit / a/n." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Rukyah penyakit karena sorot mata yang 
jahat ('ain ) (35)) 


- Penjelasan 

u«ji & : Karena tatapan mata dengki, 
yaitu orang dengki melihat sesuatu yang 
ia anggap bagus dan baik dengan tatapan 
dengki, sehingga menimbulkan bahaya pada 
sesuatu yang dilihat melalui ketentuan yang 
diberlakukan Allah. 


HADITS KE-1419 

•T - A, ? ^ . su s ? s-T - A » • - 

'll 2-!- • » .* !' i ' ^ 

; JUs <UA M | ££ AJjU- IgUJ ^1; |»l«y 

(CfJ' Vj vV ro VI : j cSjUdl <»-p-t) 


Ummu Salamah ig$ meriwayatkan bahwa 
Nabi jSg melihat budak wanita di rumahnya. 
Ketika beliau melihat bekas hitam pada 
wajah budak wanita itu, beliau bersabda, 
"Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat 
nadhrah (sisa sakit yang disebabkan karena 
'ain))" 


(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Rukyah penyakit karena sorot mata yang 
jahat ('oin) (35)) 


Penjelasan 

iJuL:wamahitamataumerahyangdidominasi 
wama hitam atau kuning, maksudnya warna 
hitam kekuningan nampak pada wajahnya 
karena tatapan mata dengki. 

ij&Ut : Terkena tatapan mata dengki atau mata 
jin, atau setan merasuki dirinya. AI-Khattabi 
menyatakan, “Mata jin lebih mengena dari 
pada lisan.” 


MENGAMBIL UPAH DARI MERUQYAH 
DENGAN AL-QUR'AN DAN ZIKIR 

HADITS KE-1420 

:<J\5 4ul ,X+a-j - Ut* 

m 

Q jjujj lip 4 jjl ^9 olArttfl ££ Jii 

fCi-] Cyi&fe Vjil> 

* X f “7 0 J f 1 p * • , *•» «•» • 

ljjl3 

jUI ^ iili: s J&u tf 
*5135 5$ £ Sji ^1 jj 

u: =901 (Li/ts ^ ^ 0^=4 jf 
J&u fl y uj^ 01 t£ii 

S' _ • *4 * -?-• !-? >> 'I* ' . 

Jus ? ^ A>;,« jjlc- J 49 ^ 

oij 4 i)l 3 &\j i|Uj 

If* Jp UJ IpJet 

^ j/uj aJlc. Jiij JJJull 


884 



ts?*} ‘JUc. ££ JLii uIlSo 
^jlc- ^jJl jLflii :Jli tills 

j> b&rt jj jus i^ii :f^L; jus 

‘6^ <5^ jj^ilS jjjy A»jlc. 4jj| «£iJ| 

&I a j^j £ i^uis Ujib u ^is 
tij 4 \ uj : jus j i^jns jij 

Ih^ <j^>!3 !Aii Ji :jvl £ 

|j-^3 64^"®’ ^ A4l5 *Sbfc<iz9 

S*^ <3 L» :! jW-^' rv : (^ <^i-t) 

(l-> 1^]I i^Li* L-jyiJI aU»-1 Jc. 


Abu Sa'id ass berkata, "Ada rombongan yang 
terdiri dari beberapa orang shahabat Nabi 
M yang bepergian dalam suatu perjalanan. 
Hingga ketika mereka sampai di salah satu 
perkampungan Arab, mereka meminta agar 
penduduk setempat bersedia menjamu 
mereka sebagai tamu. Namun, penduduk 
menolak. 

Kemudian kepala suku kampung tersebut 
terkena sengatan binatang. Segala cara 
diusahakan untuk menyembuhkannya, tapi 
belum berhasil. Lalu di antara mereka ada 
yang berkata, 'Coba kalian temui kaiilah itu, 
semoga ada di antara mereka yang memiliki 
sesuatu.' 

Lalu mereka mendatangi rombongan 
shahabat tersebut dan berkata, 'Wahai 
kaiilah, kepala suku kami digigit binatang dan 
kami telah mengusahakan pengobatannya, 
tapi belum berhasil. Apakah ada di antara 
kalian yang dapat menyembuhkannya?' 
Seorang dari mereka berkata, 'Ya, demi 
Allah aku akan mengobati. Namun, kemarin 
kami meminta kalian untuk menjamu kami, 
tapi kalian enggan. Maka aku baru akan 
mengobati bila kalian memberi upah.' 


Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan 
puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat 
dan meludahi (bekas gigitan dengan) 
membaca Alhamdulillah Rabbi I 'alamin 
(surat Al-Fatihah)) Seakan penyakit lepas 
dari ikatan tali padahal si peruqyah pergi 
tidak membawa obat apapun." 

Dia melanjutkan, "Mereka pun membayar 
upah yang telah mereka sepakati kepadanya. 
Seorang dari mereka berkata, 'Bagilah 
kambing-kambing itu.' Orang yang mengobati 
berkata, Uangan kalian bagikan sampai kita 
bertemu Nabi dan kita ceritakan kejadian 
tersebut kepada beliau. Kita tunggu apa 
yang akan beliau perintahkan kepada kita.' 

Akhirnya rombongan tersebut menghadap 
Rasulullah jjjjg lalu menceritakan peristiwa 
tersebut. Beliau bertanya, 'Kamu tahu dari 
mana kalau (Al-Fatihah) itu bisa sebagai 
ruqyah (obat)?' Kemudian beliau melanjutkan, 
'Kalian telah melakukan perbuatan yang 
benar maka bagilah upah kambing-kambing 
tersebut dan masukkanlah aku dalam salah 
satu penerima upah tersebut.' Rasulullah ^ 
pun tertawa." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sewa-menyewd' (37), 
Bab: Sesuatu yang diberikan karena sebab 
merukyah beberapa suku Arab dengan 
bacaan Al-Fatihah (16)) 

Penjelasan 

: Antara tiga hingga sepuluh lelaki. 

vyC. £ : Dalam sekelompok dimana Abu 
Sa'id Al-Khudri ada di sana. 

: Meminta mereka menjamu. 

s<y- '*5 : Mengupayakan apa saja yang 

biasanya mereka gunakan untuk mengobati 
sengatan kalajengking. 

Slii : Upah yang diberikan atas suatu 
pekerjaan. 

: Menyetujui mereka. 

&A : Terlepas. 


885 



jl% : Tali yang digunakan untuk mengikat 
kaki depan hewan ternak. Al-Khaththabi 
menjelaskan, kata yang masyhur untuk 
makna terlepas dari ikatan adalah Jillf dengan 
hamzah, sementara untuk makna terlepas 
dari tali adalah JLiS . Ibnu Atsir menjelaskan, 
sebagian besar kata-kata yang disebutkan 
dalam riwayat hadits ini adalah; j- &£ uSl? 
J \lc. t ini tidak benar. Iliiil oXil artinya saya 
melepaskan ikatan. 

: penyakit. Penyakit disebut qalbah yang 
berarti berbolak-balik, karena orang yang 
sakit biasanya berbolak balik dari satu sisi ke 
sisi lain untuk mengetahui titik sakit, 

: maksudnya surah Al-FStihah, 

\jLj\ : bagi-bagilah upah tersebut untuk 
kalian, 

J IjJrilj : yaitu sertakan aku untuk 
mendapatkan bagian bersama kalian, 

U+i : bagian. 


DISUNAHKANNYA BEROBAT 

HADITS KE-1421 
4JJ\ j»v> doA> - M?N 

bt b\ : jLj £* 

& & 5* & 4 

* 

I *" * ••‘"a *»•’'# f , • j?®? « 4 ^ • | 

if uy j\L jf 

(j — «U j aIjjII >_jL l :i..kU olif Y"\ : j 


Dabir bin Abdullah m mendengar Nabi 
bersabda, "Sekiranya ada obat yang baik 
untuk kalian atau ada sesuatu yang baik untuk 
kalian jadikan obat maka itu terdapat pada 
bekam, atau minum madu, atau sengatan 


api panas (fcay)) Namun, aku tidak menyukai 
fcay 8 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (79), Bab: 
Berobat dengan madu (4)) 

— Penjelasan - 

jf : Perawi hadits ragu. As-Safaqasi 
menjelaskan, perkataan perawi (o>M jf) yang 
benar adalah (Oj^=h jf) karena di-'athaf-kan 
kepada kata yang di-jozm-kan, sehingga ia juga 
hams jazm. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
dalam riwayat Ahmad disebutkan (ij^jf c$ op 
mungkin perawi memantapkan dhammah, 
sehingga yang mendengar mengira ada 
wawu-nya, lalu wawu tersebut dicantumkan. 
Kemungkinan juga, peridraannya, ^ li, o! 

$ ijLu jf, sehingga perawi ragu antara 
menyebut kata (oj£=u) atau tidak. 

IftjJ : Terbakar. 

doll jjlji : Obatnya cocok ketika diteliti, 
sehingga saat itu tidak boleh menggunakan 
pengecosan karena cara ini berbahaya. 

of Uj : Ini sama seperti beliau tidak 
makan biawak, meski beliau mengizinkan 
untuk memakan biawak yang ada di meja 
makan di hadapan beliau secara taqrir, beliau 
beralasan merasa jijik pada biawak. Imam An- 
Nawawi menuturkan dalam Syarh Muslim 
saat membahas hadits ini; cara ini termasuk 
keindahan pengobatan bagi yang ahli, karena 
penyakit tekanan darah tinggi, penyakit 
kuning, penyakit hitam, atau penyakit 
dahak, pengobatan penyakit-penyakit ini 
adalah dengan mengeluarkan darah. jika 
ketiga penyakit ini tidak juga sembuh, 
pengobatannya dilakukan dengan cara 
memperlancar pembuangan kotoran dengan 
bahan-bahan makanan yang memperlancar, 
seakan Nabi menyebut madu sebagai 
bahan pelancar pembuangan kotoran, bekam 
untuk mengeluarkan darah, atau dengan 

8 Kay adalah (erapi dengan menempelkan besi panas di 

bagian tubuh yang terluka — pent. 


886 



sayatan untuk mengeluarkan darah dan cara- 
cara serupa lainnya, dan pengecosan yang 
bisa digunakan ketika berbagai obat yang 
diminum tidak membuahkan hasil, karena 
pengecosan adalah pengobatan terakhir. 


HADITS ICE- 1422 


: J13 * H) j-Cc ji\ - M.W 

oji-l pUiil &1 

v'j 'A :5 jW-V' TV : j tjjjUyJl 4L»-_p-t) 


Ibnu Abbas ?§i meriwayatkan, Nabi jg 
berbekam dan memberi upah tukang 
bekamnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sewa-menyewcf ' (37), 
Bab: Pendapatan tukang bekam (18)) 


HADITS KE-1423 


tlpl ‘ii* iil - \«r 


liii f)& fjj f*3£ jOij Ji» ji 


- ‘Ti f - 


0j>\ 


(fVsrJ-1 ^\ji- <_j\j M <_>bT rv : j (£,UJI «^»-i) 


Anas m berkata, "Nabi sgg berbekam dan 
beliau tidak pernah menzalimi upah seorang 
pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sewa-menyewO" (37), 
Bab: Pendapatan tukang bekam (18)) 


HADITS ICE- 1424 


aw jjjSii 

jQU ll :j\l filj 


Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Penyakit panas (demam) 
berasal dari didihan api jahanam maka 
redakanlah dengan air." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Si fat neraka dan bahwasanya neraka 
adaiah makhluk (10)) 


■ Penjelasan - 


qj> : Faih adalah luapan panas. 

r«- gjj & : Didihan dan panasnya neraka. 
Fahat al-qidru tafihi artinya tungku 
mengeluarkan uap ketika airnya mendidih, 
: \'i£ jL\ c/ij mengikuti pola kata 
likii artinya panas demam sudah mereda. 

Penyair pembangkit semangat menuturkan; 

Kala kumerasakan gejolak cinta di had 


Aku menghampiri sumur kaum untuk 
mendinginkan tubuh 


Anggaplah tubuhku secara lahir sudah dingin 
karena dinginnya air 

Lantassiapakiranyayangakanmendinginkan 
api di dalam tubuhku yang menyala-nyala? 

Iyadh menuturkan, riwayat dengan hamzah 
qath'i difathah dan ra' -nya dikasrah, dari akar 
kata artinya ia mendinginkan sesuatu, 

sama seperti ilkL\ artinya ia menghangatkan 
sesuatu. 


HADITS KE-1425 

COO < ^ j£sO CJj - U.?0 

2QI o t \$ >Jj S3 sfpu 131 

4i\ :cJtf 6S 4$ 

s du us# if isjifc fLj aIe 4i)i 

(|^4> ^ ij* ylj rv icJaJI vjbT YA ^>^>1) 


887 



Apabila didatangkan kepada Asma' binti 
Abu Bakar seorang wanita yang menderita 
sakit demam, ia akan mengambil air lalu 
ia tuangkan pada bagian saku (dadanya) 
Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah |jg memerintahkan kami supaya 
mendinginkan sakit demam dengan air." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), 
Bab: Demam adalah bagian dari panas api 
neraka (27)) 


- Penjelasan 

1 : Bagian berlubang dari baju, seperti 
kerah dan lengan. 

l£ 3# : Kami meredakan panasnya. 


MAKRUHNYA MEMAKSA MINUM 
OBAT 

HAD ITS KE-1427 

3 :cJ\S - M? Y 

\ t*} :dii jjiii H if S4 
:di if f^f fJi cjvif OB 

CwJl Si jul 

^ Si 4 5 J Si 

t-Aj AT tl : j (JjjlivJI <»-^l) 

(*jlij^ |»Ju^ aJx* *U3l 


HADITS KE-1426 


‘(^4?* ^ ^ 

fi db UjS£\S 

(p^>- v_jVj t A vjbS” V\ (jjlitJt 4»-^l) 


Rafi' bin Khadij berkata, "Aku mendengar 
Nabi jg bersabda, 'Demam berasal 
dari hembusan neraka Dahannam maka 
dinginkanlah ia dengan air.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), 
Bab: Demam adalah bagian dari panas api 
neraka (27)) 


Aisyah berkata, "Kami pernah mengobati 
Rasulullah jgj; dengan ladud (menuangkan 
obat dari pinggir mulut orang yang sakit) 
ketika beliau sedang sakit. Kemudian 
beliau memberi isyarat, 'Tanganlah kamu 
mengobatiku dengan ladud/ Maka kami 
katakan, 'Orang sakit memang tidak 
suka obat.' Setelah sadar, beliau berkata, 
'Bukankah aku telah melarang kalian 
untuk mengobatiku dengan ladud?' Kami 
menjawab, 'Ya, karena orang sakit tidak 
menyukai obat.' Beliau pun bersabda, 'Tidak 
ada seorang pun di antara kalian yang harus 
diobati dengan ladud di rumahnya kecuali 
aku harus melihatnya? Kecuali Abbas, karena 
dia sekarang tidak ikut bersama kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabi dan wafatnya (83)) 


---Penjelasan 

: Fauh dan faih sama secara wazan 
(pola kata) dan makna. Sudah dijelaskan 
pada syarah hadits nomor 1424. 


- Penjelasan 

ftSd : Kami menempatkan obat di salah satu 
sisi mulutnya secara paksa. An-Nawawi 
menuturkan dalam Syarh Muslim; para ahli 
bahasa menjelaskan, ladud adalah obat yang 
dimasukkan ke dalam salah satu sisi mulut 
pasien lalu si pasien diberi minum atau jari 
tangan dimasukkan ke bagian sudut mulut 


888 



tersebut lalu obat ditempelkan. Al-Jauhari 
juga menyebut; aldadtuhu dalam bentuk fi’il 
ruba’i, juga iltadadtu. 

itjiU tdiS : Kami kemudian berkata, 

"Keengganan — meminum obat ini— karena 
tidak suka,” kalimat ini adalah khabar untuk 
mubtada' yang dibuang. 

Sj : Rangkaian kalimat hal, artinya 
semua orang pasti diobati di hadapanku 
kala aku melihat mereka sebagai qisas atas 
tindakan mereka juga sebagai hukuman bagi 
mereka karena melanggar larangan beliau. 
Hukuman untuk orang yang melakukan 
pengobatan ini, alasannya jelas, sementara 
bagi yang tidak melakukannya, alasannya 
karena mereka meninggalkan larangan 
beliau. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menunjukkan bahwa isyarat yang 
difahami sama seperti kata-kata tegas, 
seperti yang ada dalam permasalahan ini. 
Juga menunjukkan, hukuman orang yang 
berbuat semena-mena adalah diperlakukan 
sama seperti yang ia lakukan, kecuali jika 
perbuatan yang ia lakukan haram. 

pjs..‘4.lS jlj : Tidak hadir bersama kalian pada 
saat pengobatan. 


Ummu Qais binti Mihshan pernah mendatangi 
Rasulullah ^ dengan membawa anaknya 
yang masih kecil dan belum makan makanan. 
Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu 
dalam pangkuannya. Anak itu kencing dan 
mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian 
minta diambilkan air lalu memercikkannya 
dan tidak mencucinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wudht T (4), Bab: Kencing 
anak kecil (59)) 

Penjelasan 

jUj \cjS : Memercikkan air di sekujur 
tubuh namun tidak sampai mengalir, seperti 
ditunjukkan oleh kata-kata perawi, "Beliau 
tidak membasuhnya,” karena airnya tidak 
sampai mengalir. Anak kecil yang dimaksud 
dalam hadits ini adalah anak kecil yang masih 
disusui, seperti ditunjukkan dalam kata-kata 
perawi, "Belum makan." Hadits ini menyebut 
ibn bukannya walad, karena ibn hanya untuk 
anak lelaki, sementara walad bisa digunakan 
untuk anak lelaki dan perempuan. Hukum 
dalam hadits ini hanya berlaku untuk anak 
lelaki saja, tidak untuk anak perempuan. 
Kencing anak perempuan harus dicuci. 


BEROBAT DENGAN KAYU GAHARU 

HADITS KE-1428 

»■» ) 
a ** ^ if > • X 

cJl c-Jj pi - MfA 

jdbj &\ & 


HADITS KE-1429 


I « ^ • 


•: »* > • 


U|j jbj *2* i&l =£l\ 

^0 aj JajCUO Aju+j 4+3 Jld ^xll 

u-JLSU ob 4j obj jj jj«Jl 
k....a.Uj kj- urfU \* Ll 3\ VT :j gJjUwJl Aa-^i-l) 

(o. — jCjl J fitj 


Ummu Qais binti Mihshan menuturkan, "Saya 
mendengar Nabi bersabda, 'Gunakanlah 
dahan kayu India (kayu gaharu), karena di 
dalamnya terdapat tujuh macam penyembuh 


889 



dan dapat menghilangkan penyakit (racun), 
di antaranya adalah radang paru-paru.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Memasukkan obat ke hidung dengan qusthul 
hindi (10)) 


Penjelasan - - 

: Dijelaskan dalam An-Nihdyah, 
'aud hindy adalah qusth bahri (sejenis 
wewangian). Pendapat lain mengartikan; 
kayu yang digunakan untuk pedupaan. 

kill : Obat-obatan, jamak syifa', sama seperti 
daw a' dan adwiyah, jamaknya asyaf. 

: Obat yang dituangkan ke hidung. 

: Sakit tenggorokan pada anak muncul 
dan darah, atau muncul dari sobekan di 
antara hidung dan tenggorokan, penyakit 
ini disebabkan jatuhnya uvulva. Pendapat 
lain mengartikan; luka yang muncul di antar 
hidung dan tenggorokan yang umumnya 
menyerang anak-anak saat udara panas. 
Qusth bahri berguna untuk mengobati 
penyakit tenggorokan ini karena kayu ini 
mengeringkan bagian-bagian yang lembab, 
dan luka pada tenggorokan ini adalah darah 
yang tertutup lendir, atau karena kayu ini 
memiliki khasiat tersendiri. 

aj % : Diminumkan di salah satu sisi mulut. 
v-4-i olS ^ : Radang selaput dada. 


BEROBAT DENGAN JINTAN HITAM 

HADITS KE-1430 

S\ He. &\ -J\ - ur- 

ft,j ail 4)1 


Abu Hurairah telah mengabarkan bahwa 
ia mendengar Rasulullah bersabda, 
“Habbatussauda' (jintan hitam) dapat 
mengobati segala penyakit, kecuali kematian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Jintan hitam (7)) 


Penjelasan 

ilSpI i$~\ : Disebutkan dalam Al-QAmus, % iiJl 
jkUlt jyjh\ adalah habbah sauda', asli 
Persia. 

fUUl : Kematian. 


TALBINAH (BUBUR GANDUM LEMBUT) 
BISA MENGUATKAN HATI ORANG 
YANG SAKIT 


HADITS KE-1431 

■r - f • - 


4JLC- 4)1 r\j - \it\ 

l$Lbl Si I jL5 f. Lilli JUjJ 

^ t ^ • ‘f I 

JUjJ AJU-Jj {jA A-4j^U 

Jl3 cV^JLa :cJll I fe lfc AJoJull 

^ 45)1 & 4)1 

djil ^ 

(jjuJbll i_Aj ti :A«jtUSli i— V • : j (JljliJ) 


Aisyah istri Nabi |j§ mengisahkan bila salah 
seorang dari keluarganya meninggal, kaum 
wanita pun berkumpul lalu bubar, kecuali 
pihak keluarganya. Lalu ia menyuruh untuk 
menyediakan periuk berisikan bubur yang 
dimasak dari talbinah (gandum lembut)) 
Setelah itu, ia membuat campuran daging 
dan roti kemudian bubur talbinah tersebut 
dituangkan di atasnya. Setelah itu, Aisyah 
berkata, "Makanlah, karena aku telah 


890 



mendengar Rasulullah jg bersabda, 'Talbinah 
(buburgandum lembut) bisa menguatkan hati 
yang sakit, yang menghilangkan kesedihan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: At 
Talbiyah (kuah yang terbuat dari tepung dan 
susu) (24)) 


Penjelasan 

: Tungku dari batu. 

: Kuah dari tepung atau dedak, kadang 
dicampur madu. Disebut talbinah karena 
mirip susu; putih dan lembut. 

: Fa’il bermakna maful, juga disebut 
matsrud. Tsaradtulkhubza tsardan mengikuti 
pola kata qatala, artinya aku meremukkan 
roti kemudian dicampur kuah, isim-nya 
tsurdah. 

: Melegakan, yaitu melegakan hati orang 
yang sakit, menghilangkan kesedihan dan 
membuatnya giat. 

j&p\ Slj* : Fuad adalah hati. Hati orang sedih 
melemah karena mengering disebabkan 
berkurangnya zat makanan. Makanan yang 
disebut dalam hadits ini melembabkan dan 
memperkuat hati. Fungsi yang sama juga 
berlaku bagi hati orang sakit. 


BEROBAT DENGAN MADU 


HADITS K.E-1432 
(jl (1)1 - MX? 

:jul hi} J: \ jLj &\ 

tCe Aill : j\Ii £&\ p Aill 

:j\il p Aill : jul \€\ p 

^xi OJt5j 4JJl jJUtf :JIa1 cJJo 


(J...H.1L slj-JI i_>L t icJiJI VI (jjliyJI 


Abu Sa'id meriwayatkan bahwa seorang 
laki-laki mendatangi Nabi ^ dan berkata, 
"Saudara saya sedang menderita sakit 
perut." Beliau bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, 
lalu beliau tetap bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang yang ketiga 
kalinya, beliau bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian dia datang lagi sambil berkata, "Aku 
telah melakukannya." Beliau pun bersabda, 
"Maha benar Allah, dan perut saudaramulah 
yang berdusta. Berilah madu." Lalu ia pun 
meminuminya madu dan akhirnya sembuh. 9 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Berobat dengan madu (4)) 

Penjelasan 

iZSu Jpis : Diare disebabkan dyspepsia (salah 
cema). 

Slle. : Madu saja atau dicampur dengan 
bahan lain. 

: Allah benar, karena Ia berfirman, "Dari 
perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya 
terdapat obat yang menyembuhkan bagi 
manusia,” (An-Nahl: 69) yaitu madu. Nabi jg 
secara tegas menyebutkan, kata ganti dalam 
firman-Nya; ('ll ijli) merujukkepada minuman 
yang dimaksud, yaitu madu. Ini benar. 

\jl iliiS : Karena ketika pengobatan dilakukan 
secara berulang, obat melawan penyakit 
hingga hilang. Untuk itu, memperhatikan 
takaran dan cara pemakaian obat, 
memperkirakankekuatanpenyakitdanpasien 
termasuk salah satu kaidah pengobatan 
terbesar. Ibnu Qayyim menuturkan dalam 

9 Dalam kitab Z&du! Ma'id disebutkan bahwa, ilmu 
pengobatan Nabi ig tidak seperti ilmu pengobatan para 
dokter. Ilmu pengobatan Nabi bersifat yakin, pasti, dan 
ilahi, bersumber dari wahyu, cahaya kenabian, dan akal 
yang sempuma. Sementara ilmu pengobatan selain beliau 
bersifat terkaan, perkiraan dan coba-coba. 


891 



Z&dul Ma'ad, pengobatan Nabi £fg tidak 
sama seperti pengobatan para tabib, karena 
pengobatan Nabi bersifat pasti dan ilahi, 
bersumber dari wahyu, lentera nubuwah dan 
kesempurnaan akal, sementara pengobatan 
lainnya bersifat hipotesa dan pengalaman. 


THA’UN , TATHAYYUR, DAN 
PERDUKUNAN 

HAD ITS KE-1433 

djjl J\5 : JlS Ajj Q - MYY 

j * 

. ^a Li 5^ Cr* jp j' tg? & 

lilj fr I^AJLAJ jtfjb Aj tall 

(Qb tij) ^ b!3$ ^ ^ 

jjI UiJt^ <_Aj #1 :»LuSil vjbS” V 


Usamah bin Zaid meriwayatkan, Rasuiullah jgjj 
bersabda, "Tha'un (wabah penyakit sampar, 
pes, lepra) adalah sejenis kotoran (siksa) 
yang dikirim kepada satu golongan dari Bani 
Israil atau kepada umat sebelum kalian. Jika 
kalian mendengar ada wabah tersebut di 
suatu wilayah janganlah kalian memasuki 
wilayah tersebut dan jika kalian sedang 
berada di wilayah yang terkena wabah 
tersebut janganlah kalian keluar darinya." 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Janganlah 
kalian mengungsi darinya kecuali untuk 
menyelamatkan diri."' 0 


10 Dalam sebuah hadits disebutkan, ' Wabah Tha’un adalah 
sebuah adzab yang Allah kirimkan pada orang-orang yang 
Dia kehendaki dan Dia menjadikannya sebagai rahmat 
bagl orang-orang yang beriman. Karenanya, tidaklah 
seorang hamba terkena wabah Tha'un kemudian ia tetap 
tinggal di negerinya dengan sabar, Ia tahu, ia tidak akan 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (70), Bab: Telah 
bercerita kepada kami AbuAI-Yaman (54)) 

Penjelasan - 

: Luka-luka yang muncul di tubuh, 
umumnya di lengan, ketiak, tangan, jari, atau 
di sekujur tubuh, disertai pembengkakan dan 
sakit, nan all keluar disertai suhu panas, daerah 
di sekitar luka menghitam, menghijau, atau 
memerah lembayung namun keruh, disertai 
detakan jantung hebat dan muntah-muntah. 

JJrj : Azab. An-Nawawi menjelaskan, 
gambaran penyakit seperti ini merupakan 
siksa khusus untuk umat-umat sebelum 
kita, sementara umat ini, penyakit ini 
adalah rahmat dan syahadah." Disebutkan 
dalam kitab Shahihain, Nabi sg| bersabda, 
“Orang mati karena tha’un adalah syahid.” 
Disebutkan dalam hadits lain di selain kitab 
Shahihain, “Tha’un adalah siksa yang Allah 
kirim kepada siapa yang Ia kehendaki, lalu Ia 
menjadikannya sebagai rahmat bagi orang- 
orang mukmin. Maka, tidaklah seorang 
hamba dimana penyakit tha’un mewabah 
lalu ia bertahan di negerinya dengan sabar, 
ia tahu bahwa ia tidak akan terkena apapun 
selain yang telah Allah tetapkan untuknya, 
melainkan ia mendapatkan seperti pahala 
orang mati syahid.” Disebutkan dalam 
hadits lain, “Tha’un adalah kesaksian bagi 
setiap muslim.” Tha’un hanya menjadi 
kesaksian bagi muslim yang sabar, seperti 
disebutkan dalam hadits di atas. An- 
Nawawi juga menjelaskan, hadits-hadits ini 
melarang mengh ampin suatu negeri tempat 
tha’un mewabah, dan melarang keluar 
meninggalkan negeri tersebut. Tidak apa-apa 
jika keluar untuk suatu keperluan. Yang kami 
sebutkan ini adalah pendapat kami, juga 
pendapat jumhur. 


terjangkit wabah itu kecuali jika telah Allah tetapkan, 
melainkan ia seperti pahala mati syahid." Wabah Tha'un 
menjadi kesyahidan bagi muslim yang sabar sebagaimana 
disebutkan dalam hadits di atas. 


892 



ii* Ijljj ( L4=»i-J4 S : Qadhi menjelaskan, 
seorang peneliti dan pengkaji bahasa Arab 
menuturkan salah satu pendapat yang 
menyebut i’rab nashab ini, ia menyatakan, 
"Nasab sebagai haL " 'ill di sini untuk 
mengharuskan, bukan untuk pengecualian, 
perkiraannya; janganlah kalian keluar jika 
hanya untuk melarikan diri dari tha’un. 


HADITS KE-1434 


&1 oliil & 

tsH & H Jl £> ** 

a? <4i» oeji $ OS s#i 0? 

si V s & ^ 

gj Jj ;igil §f jLifcj* 

- •; . > * * - f. 5 ? , fT-!,? . t „ 

C «X 3 JU 3 (|»LDu 

:fy«u d\ & % <A 

&\ 4i\ ,j oi^fj j&s £$ am 

jlljjl life Jp jl S?J j*ilj 
jlift'l ^ gut :j\l S Jfr :JUl 

Ijfiuj jUjUiiU 

: j\3 fi ji. sjvtf rtiSui-l? i^Jui-5 

Of Of jo ^ 

•Ti » ^ * 1 1 ‘"jjr ^ i • ^ **«» « ^ * 

jft-o 

Slj J-\UU jl :lpul d%5 

£~ki :JSS\ £ ^ && & &> & 

a ^ w&j# jp 


bl u; 4J\S 3^1 j) jig 4Jil Jjj j* \j\$ 
cjfrf «U >1 J JJ jl *&! J jj j* > r <^5 ;j££ 
Uiilii sjtfjli i £j\j c^A jjl OU 51? jJ 

«" ti 1 ^ • . «• *tt 2 " « •» , { tli- *c 

A ; <A*M Cm£j Jl ^y-jJl 

jll I41I&3 Ajjil cltj jg < 4 jjl jlii \^£sij 
£j& j§ (J^fr ji ^jJl lie- a\^J : j \3 ail 
llie life £ jl : Jill j^u ^ 
: j) 5 l ijdlj aIc. &1 Ji all j^lj cJujl 

a 3 j blj tdJLC. \yjju Jb jbjb 4 j bl 

- ^ f ' s > • ,a.^. , , ^ I !; -r . ' . * ,>•* 0 f 

Ju^O :J \5 4 JU l^l^J 1 ^3 I4J ^1^ j^jb 

(- 9 lyvajl « j*S. 4 JJI 

(^cUaJl L» »jVj X' X .JaJl *_jbS” YT (jljUwJl 


Hadits Abdurrahman bin Auf dari Abdullah 
bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar 
bin Khatthab pernah bepergian menuju 
Syam. Ketika ia sampai di daerah Sargha, 
dia bertemu dengan panglima pasukan, 
yaitu Abu Ubaidah bersama shahabat- 
sahabatnya. Mereka mengabarkan bahwa 
negeri Syam sedang terserang wabah. Ibnu 
Abbas berkata, "Lalu Umar bin Khatthab 
berkata, 'Panggilkan untukku orang-orang 
Muhajirin yang pertama kali (hijrah))' 

Kemudian mereka dipanggil, lalu dia 
bermusyawarah dengan mereka dan 
memberitahukan bahwa negeri Syam sedang 
terserang wabah. Mereka pun berselisih 
pendapat. Sebagian dari mereka berkata, 
'Engkau telah keluar untuk suatu keperluan, 
kami berpendapat bahwa engkau tidak perlu 
menarik diri.' Sebagian lain berkata, 'Engkau 
bersama sebagian manusia dan beberapa 
shahabat Rasulullah jg. Kami berpendapat 
agar engkau tidak menghadapkan mereka 


893 



dengan wabah ini/ Umar pun berkata, 
'Keluarlah kalian/ 

Kemudian dia berkata, 'Panggilkan untukku 
orang-orang Anshar/ Lalu mereka pun 
dipanggil. Setelah itu, dia bermusyawarah 
dengan mereka. Ternyata mereka sama seperti 
halnya orang-orang Muhajirin dan berbeda 
pendapat seperti halnya mereka berbeda 
pendapat. Umar berkata, 'Keluarlah kalian/ 

Dia berkata, 'Panggilkan untukku siapa saja 
di sini yang dulu menjadi tokoh Quraisy dan 
telah berhijrah ketika Fathul Mekah/ Mereka 
pun dipanggil dan tidak ada yang berselisih 
dari mereka, kecuali dua orang. Mereka 
berkata, 'Kami berpendapat agar engkau 
kembali membawa orang-orang dan tidak 
menghadapkan mereka kepada wabah ini/ 

Umar kemudian menyeru kepada manusia, 
'Sesungguhnya aku akan bangun pagi di atas 
pelana (maksudnya hendakberangkatpulang 
di pagi hari), bangunlah kalian pagi hari/ Abu 
Ubaidah bin Jarrah bertanya, 'Apakah engkau 
akan lari dari takdir Allah?' Maka Umar 
menjawab, 'Kalau saja yang berkata bukan 
kamu, wahai Abu 'Ubaidahl Ya, kami lari dari 
takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. 
Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki 
unta kemudian tiba di suatu lembah yang 
mempunyai dua daerah, yang satu subur dan 
yang lainnya kering, tahukah kamu jika kamu 
membawanya ke tempat yang subur, niscaya 
kamu telah membawanya dengan takdir 
Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat 
yang kering maka kamu membawanya 
dengan takdir Allah juga.'" 

Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian 
datanglah Abdurrahman bin 'Auf. Dia tidak 
ikut hadir (dalam musyawarah) karena ada 
keperluan. Dia berkata, 'Saya memiliki kabar 
tentang ini dari Rasulullah ^j§ bahwa beliau 
pernah bersabda, 'Jika kalian mendengar 
suatu negeri terjangkit wabah maka 
janganlah kalian menuju ke sana. Namun, 


jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian 
berada di dalamnya maka janganlah kalian 
keluar dan lari darinya/" 

Ibnu Abbas berkata, "Lalu Umar memuji Allah 
kemudian pergi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Tentang penyakit Tha'un (30)) 

Penjelasan 

pllli : pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 18 H. 

untuk mengecek kondisi rakyat, saat itu terjadi 
tha’un yang disebut sebagai tha'un Amwas. 

Sebuah perkampungan di lembah Tabuk, 
di dekat Syam, kata ini boleh diberi tanwin 
dan boleh juga tidak. Ada yang menyatakan, 
Amwas adalah kota yang ditaldukkan Abu 
Ubaidah, kota ini terhubung dengan Yarmuk 
dan Jabiyah, jarak antara kota ini dengan 
Madinah terpaut sejauh tigabelas marhalah. 

: Maksud Ajnad adalah lima kota Syam; 
Pelastina, Urdun, Damaskus, Himsh, dan 
Qanasrin. 

;UjJl $ : Tha'un. 

oiJjty : Yang shalat menghadap dua 

kiblat. 

: Sahabat lain, mereka mengatakan 
ini untuk mengagungkan para sahabat, sama 
seperti perkataan penyair berikut: 

Mereka adalah kaum terbaik, wahai Ummu 
Khalid 

ii : Mendatangkan mereka. 

yang berhijrah ke Madinah pada 
tahun penaklukan Makkah, atau masuk Islam 
pada penaklukan Makkah, atau disebut secara 
mutlak untuk siapapun yang berhijrah ke 
Madinah setelah penaklukan Makkah meski 
hukum hijrah setelah penaklukan Makkah 
sudah berakhir, untuk membedakan mereka 
dengan orang-orang yang tetap tinggal di 
Makkah dan tidak berhijrah sama sekali. 


894 



: bepergian pada pagi hari dengan 
berkendara, 

Jp : Di atas punggung hewan tunggangan 
kembali ke Madinah. 

: Berkendara seraya bersiap untuk 
kembali pulang. 

aIc. : Di atas punggung hewan tunggangan. 

cf £ ') : Andai saja bukan kamu 
yang mengatakannya, wahai Abu Ubadah, 
tentu sudah aku beri pelajaran, karena telah 
menentang saya dalam masalah ijtihad yang 
sudah disepakati sebagian besar ahlul halli 
wal ‘aqdi, atau kata-kata ini sebatas angan 
yang tidak memerlukan jawaban, maknanya 
demikian; jika orang selainmu yang tidak 
punya pemahaman mengatakan seperti itu, 
bisa dimaklumi. 

: Katakan kepadaku. 

O'yji : Dua tepi. 

{JkJL \l \ : Ketika kalian mendengar tha'un. 

% : Agar lebih tenang bagi jiwa 
kalian dan lebih melenyapkan bisikan setan. 

Hi ijlji \yrj £- '% : Agar tidak menentang takdir. 
Jika keluar untuk maksud lain bukan untuk 
melarikan diri, boleh. 


PENYAKIT MENULAR DAN 
PENCEGAHANNYA 

HADITS KE-1435 

Ol :Jl» 4jji - uro 

% S ail iilsj 

1 JUS fcti 

40 ^' * 4 ^ ( 3 ^ 5 ' 






AbuHurairah as* berkatabahwasesungguhnya 
Rasulullah jg bersabda, "Tidak ada 'adwa 
(meyakini bahwa penyakit tersebar dengan 
sendirinya, bukan karena takdir Allah), tidak 
ada shafar (menjadikan bulan Shafarsebagai 
bulan haram atau keramat), dan tidak pula 
hammah (reinkarnasi atau ruh seseorang 
yang sudah meninggal menitis pada 
hewan))" Lalu seorang Arab Badui berkata, 
"Wahai Rasulullah, lalu bagimana dengan 
unta yang ada di padang pasir, seakan- 
akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang 
kemudian datang padanya unta berkudis 
dan bercampur baur dengannya sehingga ia 
menularinya?" Nabi 5^5 pun bersabda, "Lantas 
siapakah yang menulari yang pertama?" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), Bab: 
Tak ada bulan Shafar yang keramat, ia adalah 
penyakit cacing yang merusak perut (25)) 

Penjelasan 

(jrjic. Si : Menafikan apa yang diyakini orang- 
orang Jahiliyah bahwa penyakit menular 
dengan sendirinya, bukan karena perbuatan 
Allah. 

Slj : Menafikan apa yang mereka yakini 
bahwa di dalam perut ada hewan kecil yang 
bergerak-gerak saat lapar dan mungkin 
membunuh orang. Menurut orang Arab, 
penyakit ini lebih menular dan lebih 
membahayakan dari peperangan. 

llU Si} : Ada dua penakwilan untuk kata ini. 

Pertama; orang Arab merasa sial karena 
burung hantu. Mereka menyatakan, jika 
burung ini bertengger di rumah seseorang 
lalu ia melihatnya, burung tersebut 
memberitahukan kematiannya atau salah 
satu keluarganya. Ini penjelasan Malik bin 
Anas. 


895 



Kedua; orang Arab meyakini bahwa tulang 
orang mati, ada yang bilang nyawa orang 
mati menitis ke dalam burung hantu. 
Inilah penjelasan sebagian besar ulama, 
dan penjelasan ini masyhur. Mungkin saja 
kedua penafsiran ini yang dimaksudkan, 
karena keduanya sama-sama batil. Nabi g§ 
menjelaskan hal-hal seperti ini merupakan 
kebatilan dan kesesatan orang-orang Jahiliyah 
karena memiliki keyakinan seperti itu. 

i&Lli USI? : Seakan biawak dari sisi kecekatan, 
kekuatan, dan keselamatan dari penyakit. 

jijli £ : Khabar ^ dari 

kata ganti tersembunyi dalam khabar, 
menyempurnakan makna kebersihan, karena 
unta tersebut berada di tanah dan mungkin 
ada sebagian dari tanah yang melekat 
padanya. 

jjty <3 let 5 U : Jawaban ini sangat fasih dan 
indah, maksudnya dari mana datangnya 
kudis yang kata mereka menular itu? Jika 
mereka menjawab dari unta lain, berarti 
mengharuskan rangkaian tanpa ada 
putusnya. Atau jika mereka menjawab karena 
sebab lain, silahkan katakan apa sebabnya. 
Jika mereka menjawab bahwa sesuatu yang 
melakukan hal itu pada unta pertama, juga 
melakukan hal yang sama pada unta kedua, 
berarti yang melakukan semua itu adalah 
Zat Maha Kuasa lagi Pencipta, tiada ilah— 
yang berhak diibadahi dengan sebenamya — 
selain-Nya dan tidak ada yang memberikan 
pengaruh selain-Nya. 


HAD ITS KE-1436 

.• .» f > • 


*4i\ j-i j\5 :JV5 tij j> y,\ - urn 

s > -r, 9 ,* s«. - 

JP U 

(olfc ujU or aJJI VT 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sSg 
bersabda, "Janganlah mengumpulkan yang 
sakit dengan yang sehat 

HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Tidak ada re-inkarnasi (53)) 

Penjelasan - 

: Maksudnya orang yang memiliki unta 

sakit. 

: Orang yang memiliki unta sehat. Makna 
hadits; siapa yang memiliki unta-unta sakit, 
jangan membawa unta-untanya menghampiri 
unta-unta sehat milik orang lain. 


MERASA SIAL DAN OPTIMIS 


HADITS KE-1437 


tile- ifrl dUU # j-il doji- - MTV 
to % (JjJLe Si : Jll fLj £gl)l 

tfr :jvl jttll Uj :$\3 jU3l 


Anas m meriwayatkan dari Nabi jg 
yang bersabda, "Tidak ada '< adwa 

(keyakinan adanya penularan penyakit 
dengan sendirinya), tidak ada thiyarah 
(menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi 
beramal), dan yang menakjubkanku adalah 
al-fa'lu." Mereka bertanya, "Apakah al-fa'lu 
itu?" Beliau menjawab, "Kalimat yang baik 
(motivasi, optimisme))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Tak ada penyakit yang menyebar dengan 
sendirinya tanpa takdir Allah (54)) 

Penjelasan — 

ij)? S : Thayrah adalah merasa sial pada 
sesuatu, thayrah adalah bentuk mashdar 


896 



dari kata tathayyara. Dikatakan; tathayyara 
thyaratan dan takhayyara khayratan, tidak ada 
bentuk mashdar seperti ini selain kedua kata 
ini. Pada mulanya, kata ini digunakan untuk 
perasaan sial terhadap burung dan biawak 
yang bergerak ke sisi kanan dan kiri, perasaan 
ini membuat mereka mengurungkan niat 
untuk melakukan sesuatu. Syariat menafikan 
hal-hal semacam ini, menggugurkan dan 
melarangnya. Syariat memberitahukan 
bahwa semua ini tidak berpengaruh dalam 
mendatangkan manfaat ataupun menangkal 
mara bahaya. Thayrah termasuk salah satu 
amalan orang-orang syirik dan kafir. 

JUji : yaitu seseorang sakit lalu mendengar 
orang Iain memanggil temannya, "Hai Salim!” 
(salim artinya orang selamat), atau tengah 
mencari sesuatu lalu mendengar orang 
lain memanggil temannya, “Hai Wajid!" 
( wajid artinya orang yang menemukan). 
Dijelaskan dalam An-NihAyah ; adanya Nabi 
M menyukai sikap optimis, karena ketika 
orang-orang mengharapkan faedah dan 
manfaat dari Allah melalui segala sebab, 
entah lemah ataupun kuat, mereka berada 
dalam kebaikan, dan andaipun mereka keliru 
pada sisi raja' (harapan akan rahmat), toh 
raja' lebih baik bagi mereka. 


HADITS KE-1438 


Jj-jj cot,*.* : J\5 to jijb CoJjv - UYA 

<e St puLj dJlt 4A)1 4Jd! 

\£LZ k$5\ :j\l juit uj juii 





Abu Hurairah m mendengar Rasulullah 
bersabda, 'Tidak ada thiyarah (menganggap 


sial sesuatu hingga tidak jadi beramal)) Yang 
terbaik adalah al-fa'lu" Ditanyakan, "Apa 
itu al-fa'IU?" Beliau menjawab, "Kalimat baik 
(motivasi, optimisme) yang didengar oleh 
salah seorang dari kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Firasat sial (Thiyarah) (43)) 

- • Penjelasan 

: Yang terbaik dari perasaan sial. 

JUJl : Kebalikan thayrah, kata ini digunakan 
dalam kebaikan dan keburukan. Disebutkan 
dalam hadits Urwah bin Amir riwayat Abu 
Dawud, ia berkata, “Aku menyebut-nyebut 
tentang kesialan di dekat Rasulullah 
beliau kemudian bersabda, ‘Yang terbaik 
darinya (kesialan) adalah optimis dan ia 
(kesialan) tidak mengembalikan orang 
muslim (untuk melakukan sesuatu). Maka 
jika seseorang di antara kalian melihat 
sesuatu yang tidak ia sukai, bacalah, ‘Ya 
Allah! Tiada yang mendatangkan kebaikan- 
kebaikan selain-Mu, tiada yang menangkal 
keburukan-keburukan selain-Mu, tiada daya 
dan kekuatan tanpa pertolongan Allah'.” 


HADITS KE-1439 

‘ Wi ^ 

(ijjlaM ljIj tr 1) 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
j£i bersabda, "Tidak ada ' adwa (keyakinan 
adanya penularan penyakit), tidak ada 
thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga 
tidak jadi beramal), dan adakalanya kesialan 
itu terdapat pada tiga hai, yaitu istri, tempat 
tinggal, dan kendaraan." 


pi*® 5 j^ Vs v 


897 



(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatarf' (76), Bab: 
Firasat sial (thiyarah) (43)) 

Penjelasan 

S : ‘Adwa di sini artinya penularan 
penyakit dari orang ke orang, misalkan orang 
berpenyakit wabah menghampiri orang lain 
lalu orang tersebut tertular, seperti penyakit 
kusta, sopak, cacar, paru-paru, sakit mata, 
dan lainnya. Menurut sebagian besar ulama, 
yang dimaksud adalah menafikan penularan 
seperti yang ditunjukkan tekstual hadits. 

% • Sesuatu yang dirasa membawa 
kesialan. ^illj : Kebalikan dari berkah. jtpl : 
Misalkan tidak bisa memberikan keturunan 
atau suka mengumpat. jSAj : Misalkan rumah 
sempit dan tetangga-tetangga tidak baik. Cl% 
: Misalkan tidak digunakan untuk berperang 
dijalan Allah. 


HADITS KE-1440 


. . „ - I s I. * *> + 

4JJ I i^AC'uJI i Xa*u Q q -■ Hi* 

•l It- -A ' * *T " ? « -.1 £ * >• ' 

Oi 4 JL )1 AJjl 0 ^ tAJLfr 

5 IP' 

b L* IV Ijj-Jlj 


Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi as 
meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, 
"Kalau ada kesialan pada sesuatu maka ada 
pada wanita, kuda, dan tempat tinggal." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan PerjalanarT (56), 
Bab: Penjelasan tentang kesialan kuda (47)) 


- Penjelasan 

tCsr £ 6) : Jika kesialan ada pada sesuatu, 

maka adanya pada wanita, kuda, dan rumah. 
Ini memberitahukan b ahwa tidak ada kesialan 
dalam hal-hal tersebut. Karena kesialan tidak 


ada pada hal-hal tersebut, berarti tidak ada 
pada hal-hal lain. 


MEMBUNUH ULAR DAN BINATANG 
SEJENIS 

HADITS KE-1441 

ajU (Jl3 jP ~ 

gg:.fa iS \j £\ 3 o\!ii ijiili : « pli 

\$&t S/rf :pl ip jlS . jil 

pi jpj Oi :cii» \4liiS S j?l jjSOi 

:jll olPl JiL jil id pij aJlP AJdl 

_^ip3l gfij ojpl ol$ i Jp JUi iw Ail 

*5 jf^ii P # ^ $$) S!5 j <ij 

(uiUai-1^5 

: (JIju 4ill Jji l-jU M i~>b£T o ^ 


Hadits Ibnu Umar dan Abu Lubabah. Ibnu 
Umar berkata bahwa ia pernah mendengar 
Nabi yang sedang menyampaikan 
khotbah di atas mimbar, "Bunuhlah ular- 
ular dan (terutama) bunuhlah ular belong 
(bergaris putih pada punggungnya) dan ular 
yang ekornya pendek (putus), karena kedua 
jenis ular ini dapat merabunkan pandangan 
dan menyebabkan keguguran (janin))" 

Abdullah berkata, "Ketika aku mencari 
ular untuk membunuhnya, Abu Lubabah 
memanggilku dan berkata, 'Jangan kamu 
bunuh.' Aku katakan, 'Sesungguhnya 
Rasulullah telah memerintahkan untuk 
membunuh ular-ular.' Dia (Abu Lubabah) 


898 



berkata, 'Beliau setelah itu melarang 
membunuh ular-ular yang tinggal di rumah, 
yaitu yang disebut al-'awamir (ular yang 
lama berdiam dl rumah manusia))'" 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka Abu 
Lubabah bin Abdil Mundzir atau Zaid bin 
Khatthab melihatku 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaarf 1 (59), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "dan Dia sebarkan 
di bumi itu segala jenis hewan" (14)) 

Penjelasan - 

gSJt&l IS : Ular yang di punggungnya terdapat 
dua garis putih. 

_3oMl:Ularyangtidakmemilikiekoratauekornya 
pendek, atau ular sepanjang sejengkal atau 
lebih sedikit. Nadhr bin Syamil menjelaskan, 
la adalah sejenis ular berwama biru 
yang tidak memiliki ekor, wanita hamil yang 
melihat ular jenis ini, pasti keguguran.” 

1 ollJw : Menghilangkan cahaya mata. 

jil gU Sjli.lV , : Maknanya; ketika wanita 
hamil melihat dua ular ini dan merasa takut, 
umumnya keguguran. 

J3-I : Kehamilan. 

ijiet : Aku ikuti dan aku cari-cari. 

o£Ji 0I3S : Ular-ular yang ditemukan di dalam 
rumah, karena mungkin jin yang berwujud 
ular. Malik mengkhususkan rumah-mmah 
Madinah. 

: Tempat-tempat yang dihuni jin karena 
mereka sudah lama tinggal di tempat-tempat 
tersebut. ^t^ji berasal dan kata artinya 
tinggal sudah sejak lama. 


HAD1TS KE-1442 


Ujj :Jo ^ 4jjl XrS> - MU 


& & & jUl ii 

UUjj£\S :jvl Ujial tjUuj 

jlljj Ui" : jul :J\I 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Ketika 
kami sedang bersama Nabi jy§ di dalam gua, 
wahyu turun kepada beliau, yaitu surat Wal- 
Mursalat. Scat itu beliau membacakannya 
dan aku menghafal bacaan surat tersebut 
langsung dari gerak bibir (muiut) beliau. 

Ketika muiut beliau masih basah membacakan 
surat tersebut, tiba-tiba muncul seekor ular di 
hadapan kami. Rasulullah pun bersabda, 
'Bunuhlah ular itu.' Maka kami mengejar ular 
itu, tapi tak berhasil menemukannya. Nabi 
pun bersabda, 'Ular itu telah lolos dari 
keburukan kalian sebagaimana kalian sudah 
lolos dari kejahatannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al 
Mursalat (77), Bab: Telah bercerita kepadaku 
Mahmud (1)) 

Penjelasan 

jlc : Sebuah gua di Mina. 

I*j : Liur beliau belum mengering, karena 
saat tersebut adalah saat-saat pertama 
turunnya surah yang dimaksud. 

Ulijislli : Kami saling berebutan siapa di 
antara kami yang lebih dulu menemukan ular 
tersebut. 


899 



MEMBUNUH CICAK 


HADITS KE-1443 

aJlc. 4A)1 5jiJi f I - Mir 

pl-. U Jl* jji- «_jU \p ijii-l tx> i_jbS” <* 

(JLi-1 1— a.»..- Ijj pii- 


Hadits Ummu Syarik bahwa Nabi 
menyuruhnya untuk membunuh cicak. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (1 5)) 

- — Penjelasan 

: Kata tunggalnya ^ artinya tokek, 
disebut seperti itu karena ringan dan bergerak 
cepat. Imam An-Nawawi menuturkan, para 
ahli bahasa menjelaskan, wazagh dan samul 
abrash adalah jenis tokek, samul abrash 
adalah tokek besar. Ulama sepakat, tokek 
termasuk serangga pengganggu. 


HADITS KE-1444 


4JJ1 ^>\ gjj ^ - Hit 

fLj ^ in ail fLj 

f Ji5j U v_jI V <~j\£ tA <»■ ^1) 

(ljIj jJ> y 


Aisyah & istri Nabi meriwayatkan 
bahwa Rasulullah bersabda, "Cicak itu 
kecil bahayanya," dan aku belum pernah 
mendengar beliau memerintahkan untuk 
membunuhnya. 


(HR. Bukhari, Kitab: “Denda berbunf (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


Penjelasan 

j_ly : Bentuk tashghir dari kata fasiq, sebagai 
celaan dan hinaan untuk hewan ini. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, tikus disebut 
fuwaisiq sama seperti lima binatang lain yang 
juga disebut dengan sifat fasiq yang dibunuh 
di tanah halal maupun haram. Makna asli 
fasiq adalah menyimpang. Hewan-hewan 
yang disebut ini menyimpang dari watak 
sebagian besar serangga dan semacamnya 
karena lebih berbahaya dan mengganggu. 


LARANGAN MEMBUNUH SEMUT 


HADITS KE-1445 

1,5 >• ' ti , , , - • J f * t 

>.U* ^ttl . S » k *it 

’>•»* * • - 
L 

. s r 2r*f 


1,5 ' fi . . ^ < f ^ < , 

:Jl3 AJLft <UJl (jjfj e jijl b - Hie 

** V 

: fLj * 3 ^ aii 


jJJl ijyL jbli ^ Uaj iili c<^3 

ci>i Ills oily 4 \ iTjS ci 

4:. ^ 2sf 

pA 31 yA <ul 

(^ Uja>- <_jL \or ulti-l ° "i :j 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Ada semut yang 
menggigit seorang nabi dari para nabi 
terdahulu. Kemudian, nabi itu memerintahkan 
agar membakar sarang semut-semut tersebut. 
Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, 
'Apakah engkau akan membakar suatu umat 
dari umat-umat yang senantiasa bertasbih?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Telah 
mencetitakan kepadaku Yahya (153)) 


900 



• Penjelasan - 


<Uo '} : Menggigit. 

jiai : Sarang tempat semut berkumpul. 

o' : Dengan hamzah difathah dan 
hamzah istifham yang diperkirakan. 


LARANGAN MEMBUNUH KUCING 


HADITS KE-1446 

* if p.tSN * • i , •+ * • ^ 

4 fv^l Colfr : jll jdij a£s. &\ J* 4l\ 
jiSJi I 4 I 3 cii-oS ciu ji £1^ 5> 
^ Slj & 3} SlJ 

_jjl UJjo- <_>U ol :*L*lSll '-J'dS V :(j 


Abdullah bin Umar 4© meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ig bersabda, "Ada seorang wanita 
disiksa disebabkan mengurung seekor kucing 
hingga mati kelaparan lalu wanita itu pun 
masuk neraka. la tidak memberinya makan 
dan minum ketika ia mengurungnya dan 
tidak membiarkannya berkeliaran sehingga 
dia hanya memakan serangga tanah."" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabl' (60), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (54)) 


Penjelasan • 

^ : Terkait kucing. 


11 Imam Nawawi berkata, 'Hadits tersebut menjadi dalil 
diharamkannya membunuh kucing dan mengurungnya 
tanpa member) makanan dan minuman. Secara jeias 
diterangkan bahwa wanita tersebut adalah seorang 
muslimah, dan sebab ia masuk neraka sangat jeias sekali; 
yaitu lantaran seekor kucing yang dikurungnya dan tidak 
ia beri makan dan minum hingga mati.' 


Ifej olils : Masuk Neraka gara-gara seekor 
kucing. 

J. Hi- : Serangga-serangga tanah. 
Imam An-Nawawi menyatakan, hadits ini 
menunjukkan larangan membunuh dan 
mengurung kucing tanpa diberi makan atau 
minum. Terkait kenapa wanita ini masuk 
neraka, menurut tekstual hadits, wanita ini 
muslimah, ia masuk neraka gara-gara kucing. 


KEUTAMAAN MEMBERI MAKAN DAN 
MINUM BINATANG 

HADITS KE-1447 

Jfc V? : jll <b\ 

fi Ojii Cl ij &. jl 

& J* 

4$ tiil ^ 12J : jul 

jSiSdfeh ij} ^ iU 

(»UI ^ ^ :,UL~A.' It : j A 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Ada seorang lelaki 
yang sedang berjalan, lalu dia merasa sangat 
haus sehingga dia turun ke suatu sumur 
lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika 
dia keluar, didapatinya seekor anjing yang 
sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat 
tanah karena kehausan. Orang itu berkata, 
'Anjing ini sedang kehausan seperti yang 
aku alami tadi.' Maka dia (turun kembali ke 
dalam sumur) dan diisilah sepatunya dengan 


901 



air dan sambil menggigit sepatunya dengan 
mulutnya dia naik ke atas lalu memberi 
minum anjing itu. Kemudian Allah berterima 
kasih kepadanya dan mengampuninya." 

Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah kita akan mendapat pahala dengan 
berbuat baik kepada binatang?" Beliau 
menjawab, "Terhadap setiap makhluk 
bernyawa diberi pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengairan" (42), Bab: 
Keutamaan memberi air( 9)) 

Penjelasan 

SlitS : Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; 
fa' di sini menempati posisi OS)), seperti 
halnya (iSp menempati posisi fa' dalam 
firman Allah «s : ( 6 )£& ^ »Sp. 

041: : Lahitsa lahtsan, isim dari kata ini adalah 
lahats dan luhats, lahtsan untuk lelaki dan 
lahtsa untuk wanita, sama seperti 'athsyan 
dan ‘athsya. Lahitsa artinya menjulurkan 
lidah karena sangat haus dan kepanasan. 

: Tanah lembut. 

jiU : Beri’rat rafa’ sebagai fa’il kata jfc, 
sementara (tl&) sebagai maful bih 
muqaddam. 

4 : Agar bisa keluar dari sumur karena 
sulitnya untuk naik ke atas. 

< 5 j : Sama seperti kata (naik) baik pola 
kata maupun maknanya. 

iJ il:\ j£LL» : Allah memujinya atau menerima 
amal baiknya. 

: Memberi minum atau berbuat 
baik terhadap hewan, mereka menyebut 
pertanyaan yang ditegaskan karena merasa 
heran. 

: Maksudnya memberi minum setiap 
makhluk hidup. 

: Beri’rab rafa’ sebagai mubtada' , khabamya 
didahulukan, perkiraannya; pahala didapatkan, 
atau sesuatu yang ada di balik memberi minum 


hewan apa saja yang masih hidup. Hadits 
ini mendorong untuk berbuat baik, dan air 
termasuk salah satu benda terbesar untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. 


HADITS KE-1448 


4All ^9 j\I :J\S {J,\ - MtA 

iUL kS 'ji uilkj Ulo :lLlj -uLc- 

c £& . & # 4 

.*< > • ; - > 

(C)W^ jt* :*LuSl >— jUS" 1* : j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi jjgg bersabda, "Ada seekor anjing yang 
sedang berputar-putar di dekat sebuah 
sumur dan hampir mati karena kehausan. 
Lalu anjing itu dilihat oleh seorang wanita 
pezina dari para pezina Bani Israil. Wanita 
itu pun melepas sepatunya (dan mengambil 
air dengan sepatu itu) kemudian memberi 
minum anjing tersebut sehingga dia diampuni 
karena perbuatannya itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


Penjelasan - 

(J&l : Berputar di sekitamya. otttj 
artinya berputar di sekitamya. 

adalah sumur yang ada airnya. 

: Wanita pelacur. 

t+Sji : Sepatutnya, kata bahasa Persia yang 
diarabisasikan, atau alas kaki yang dikenakan 
di luar sepatu yang disebut jurmuq, alas kaki 
ini kemudian ia isi air dari sumur. 


902 



BAB 42 

PERKATAAN SOPAN 


LARANGAN MEMAKI WAKTU 


HADITS KE-1449 


JV3 : JIS 4JL& 4JJ1 <j$£j s d~3Jj>- - MIA 
j£> 4jjl J\J :jl)u^ AXJl (Jj-ij 

jA‘» U5>SJ| 4J5 fST # 

L*j vjIj \ :<LiU-l » to ajl v-ibS” "\o 


secara luas. Maksudnya, siapa melakukan hal 
itu, ia terkena murka Allah sss. 

dJS : Ketika tertimpa sesuatu yang tidak 
diinginkan, ia mengatakan, “Celakalah masa!" 

^i\ : Apa yang mereka nisbatkan kepada 

masa. 


MAKRUH MENAMAKAN POHON 
ANGGUR DENGAN NAMA KARAM 

HADITS KE-1450 


Abu Hurairah as meriwayatkan, "Rasulullah 
sgg bersabda, 'Allah agS berfirman: Anak 
Adam telah menyakiti-Ku. Dia suka mencela 
masa, padahal Aku (pencipta)masa. Di 
tangan-Ku lah segala urusan. Akulah yang 
menggilir slang dan malam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Al 
Jatsiah (45), Bab: "dan tidak ada yang akan 
membinasakan kita selain masa " (1 )) 

Penjelasan 

fST jil : Anak Adam berbicara kepadaku 
dengan kata-kata menyakitkan bagi selain 
Allah, karena Allah Maha Suci dari tersakiti 
oleh apapun karena hal itu mustahil bagi-Nya. 
Penggunaan kata-kata ini semata digunakan 


\ ^ 


Jls :J\i iic- 4AJl (jjf’j SJjJa 0>) - Me* 

•* 

£S3i ojjij fuj *3* Ai iii Jjjij 

4aJ ’ ( p\ di 

< 1)1 Jji Vt VA 

LiJ pLy <Az 


Abu Hurairah ass berkata bahwa Rasulullah jg 
bersabda, "Orang-orang banyak menyebut 
(anggur) dengan al-karmu (kemuliaan), 
padahal al-karmu adalah hatinya orang 
mukmin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Sabda 
Nabi : "At Karam adalah hati seorang 
mukmin" (102)) 


903 



Penjelasan 

5jS_>£y : Wawu ‘ athaf pada kata yang dibuang, 
maksudnya mereka tidak mengatakan, 
“Karam adalah hati orang mukmin,” tapi 
mereka mengatakan, “ Karam adalah 

pohon kuima.” merupakan mubtaba' 
yang khabar-nya dibuang, atau kata ini 
bisa menjadi khabar, maksudnya mereka 
mengatakan, "Pohon kurma adalah karam.” 

ills UiJ : Karena di dalam had 
seorang mukmin ada cahaya iman, takwa, 
dan Islam. Maksud hadits ini bukan melarang 
menyebut anggur dengan nama karam, yang 
dimaksud adalah menjelaskan apa yang 
berhak menyandang nama yang berasal dari 
kata karam ini. 


PANGGILAN MAJIKAN DAN BUDAK 

HADITS KE-1451 
QjiJl 4&I &Oj 

J4 H :J\5 S fLj &\ 

^ 

dp J A- Jt W * 1) :d 

c*y» 


dari kalian mengatakan abdi (hamba taki- 
laki)-ku, atau amati (hamba perempuan)-ku, 
tetapi katakanlah, pemudaku, pemudiku, dan 
ghulamku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budak " 
(49), Bab: Larangan memperpanjang 

perbudakan (1 7)) 

Penjelasan 

Sebab larangan tersebut adalah karena 
rububiyah milik Allah semata, karena Rabb 
adalah Pemilik dan yang mengurus sesuatu. 
Makna ini secara hakiki hanya dimiliki Allah 
semata. Al-Khaththabi menjelaskan, sebab 
larangan ini adalah karena manusia diatur, 
beribadah dengan memurnikan tauhid 
untuk Allah semata, tidak menyekutukan- 
Nya dengan apapun, karena itu manusia 
dilarang menyerupai nama ini (Rabb) agar 
tidak termasuk dalam makna menyekutukan. 
Dalam hal ini tidak ada bedanya bagi 
orang merdeka maupun budak. Sementara 
untuk benda-benda yang tidak diwajibkan 
beribadah, seperti hewan dan benda-benda 
mati, tidak ada larangan untuk menyebut 
nama rabb saat disandingkan dengan benda 
tersebut, seperti; rabbud dar (pemilik rumah 
atau tuan rumah), rabbuts tsaub (pemilik 
baju). 


MAKRUH MENGUCAPKAN 
KHABUTSAT NAFSI 


Abu Hurairah m menceritakan bahwa Nabi 
bersabda, "3anganlah seorang dari kalian 
memerintahkan (budaknya) dengan kalimat, 
'Hidangkanlah makanan untuk pemilikmu', 
'wudhukanlah pemilikmu', 'sajikanlah 
minuman untuk pemilikmu,' tapi hendaklah dia 
berkata dengan kalimat sayyidku, maulaku 
(pemeliharaku)) Dan janganlah seorang 


HADITS KE-1452 


'gSJl Jf- SSjS- - Mo? 

*.? • .4 > c\ L' If 





904 



oJLp- Jjj oVj V* «— As^" VA (jjjliwJI A^^t) 

(<£-* 

Aisyah <gs meriwayatkan dari Nabi £g 
yang bersabda, "Janganlah salah seorang 
dari kalian mengatakan khabutsat nafsi 
(diriku sangat buruk), tetapi hendaknya 
ia mengatakan laqisat nafsi (diriku ada 
kekurangan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan: 
"Brengsek diriku ini " (100)) 

— - - Penjelasan 

dJ-jJ ; Artinya buruk, Nabi tidak menyukai 
kata khabutsa dan lebih memilih kata lain 
yang terhindar dari makna yang buruk. 


HADITS KE-1453 

9 ^ 

A . ! ^ *. S l 4 wi I — 




•I'* 


^ S jll fLj & 


JSj M i_Aj V* VA <>•_/>■') 


Sahl bin Hunaif 2 ® meriwayatkan dari Nabi 
Hg yang bersabda, "Janganlah salah seorang 
dari kalian mengatakan khabutsat nafsi 
(diriku sangat buruk), tetapi hendaknya 
ia mengatakan laqisat nafsi (diriku ada 
kekurangan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: ", AdabT (78), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan: 
"Brengsek diriku ini " (100)) 


905 




BAB 43 
SYAIR 


HADITS KE-1454: 


j\l ilfr &\ Q&j Sjjji Oo.A>- - M«t 
< jClXll Ijili A^K (jJut?! :jjuLj aJl& Ajj! 

“ jj?u; aii u g( ^ $ Sii“: jJ fcjf 

Cf* jj£ t* ij'f '* : V ,S ^ ‘-r’^" : (j 

(Ai* «jfra» t*j y?Jhj 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jg 
yang bersabda, "Kalimat yang paling benar 
yang dikatakan seorang penyair adalah 
kalimat yang dikatakan oleh Labid. Dia 
bersyair, 'Segala sesuatu selain Allah adalah 
batil.' Dan hampir saja Umayyah bin Abu Ash- 
Shalt masuk Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: Syair, 
bait dan pantun yang diperbolehkan dan 
yang dimakruhkan (90)) 

Penjelasan 

xJ : Labid bin Rabi’ah bin Amir Al-Amiri 
Ash-Shahaby, termasuk salah satu pujangga 
ternama. 

JtU : Lenyap. Kata-kata Labid ini paling benar 
karena sesuai dengan kalam paling benar, 
yaitu firman Allah & , “Semua yang ada di 
bumi itu akan binasa." (Ar-Rahm&n: 26). 


: hampir. 

jU-ll $ cjuill $ & : maksudnya dalam 

bait-bait syairnya. Umaiyah bin Abi Shalt 
adalah salah seorang pujangga jahiliyah, ia 
menjumpai awal-awal Islam dan mendengar 
berita diutusnya Muhammad jg, hanya saja ia 
tidak mendapat taufik untuk beriman kepada 
RasuluUah Di masa jahiliyah, Umaiyah 
bin Abi Shalt menyendiri untuk beribadah, 
dan sering menyebut tentang tauhid dalam 
bait-bait syairnya, ia menyelami makna- 
makna, memperhatikan hakikat-hakikat, 
karena itulah Nabi menilai syair-syairnya 
bagus dan meminta bait-bait tersebut terus 
disenandungkan. 


HADITS KE-1455: 

-Ji - >*' . .» ^ \ * ' 

Jli Ait AJJl OjJjA £^1 — MOO 

i— A . »it AUl AJJl 

i ?• t ^ , y 

l O' ^ (•****■' 


iji l> t— V :<_» iSlI i— > bS" VA Aa^i-l) 

(oi/illj jJjJIj <li}l jSi (jP tAdj , ^> Jp lJ LJI 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda, 'Sungguh, perut salah seorang 
di antara kalian penuh dengan nanah yang 


907 



berbau busuk itu lebih baik daripada penuh 
dengan bait-bait sya'ir.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Dimakruhkan seseorang berlebihan dalam 
syair sebingga mengbalanginya dari berzikir 
kepada Allah, ilmu dan Al-Qur'an (92)) 

Penjelasan 

: Imam An-Nawawi menjelaskan, para ahli 
bahasa dan kosa kata asing menuturkan, ^ 
berasal dari yaitu penyakit yang merusak 

organ dalam. Maknanya; menelan muntah 
yang memakan dan merusak organ dalam. 
Maksudnya, syair menguasai diri seseorang 
hingga menghalanginya dari Al-Qur'an, 
ilmu-ilmu syar’i, dan zikir. Syair seperti ini 
tercela. Sementara jika yang berkuasa dalam 
diri seseorang adalah Al-Qur’an, hadits, dan 
ilmu-ilmu syar’i, saat itu tidak kenapa untuk 
menghafal sedikit syair, karena hatinya tidak 
dipenuhi syair. Wallahu a’lam. 


908 



BAB 44 
MIMPI 


LARANGAN MEMAKI WAKTU 


HADITS KE-1456: 


( £i)l OJL^g :J15 i»iua £)1 vSo O >» - H©^ 

f^!3 ^ <>? ^5^' : Jy4 j&-j ^ 

&a \lti itf&h & 

& i>sg op cAS j4^ oU «L£ii 

(<Li jJl £Jbll ujIj TA :i_— JaJ\ i_)bS” VA tSjlivJl *i»yi-t) 


Abu Qatadah berkata, "Saya mendengar 
Nabi bersabda, 'Mimpi baik itu dan 
Allah, sedangkan al-khulm (mimpi buruk) 
datangnya dari setan. Maka apabila 
salah seorang dari kalian mimpi sesuatu 
yang dibencinya, hendaknya ia meludah 
(ke kin) tiga kali ketika bangun, lalu 
meminta perlindungan dari kejahatannya. 
Sehingga, kejahatan tersebut tidak akan 
membahayakan dirinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatarf (76), Bab: 
Hembusan dalam rukyah (39)) 

Penjelasan 

tjjjt : Maksudnya mimpi baik yang tidak 
dicampuri dengan hal-hal yang dQihat orang 
yangbermimpi. 


irt & : Sebagai kabar gembira dari Allah untuk 
hamba-Nya. 

jllilj : Mimpi buruk yang dialami seseorang 
dan mimpi yang muncul karena rasa takut. 
Mimpi baik disandarkan kepada Allah untuk 
memuliakan mimpi tersebut, berbeda dengan 
mimpi buruk meski keduanya sama-sama 
ciptaan Allah, aturan Allah, dan terjadi atas 
kehendak-Nya, bukan karena perbuatan 
setan, hanya saja setan mendatangkan sesuatu 
yang tidak disuka dan membuatnya disukai. 

duld# : Meniup dari mulut, kata ini mengikuti 
pola kata dharaba. Ibnu Atsir menjelaskan, 
nafats sama seperti nafakh, ia lebih ringan dari 
tafak meniup dengan disertai sedikit air liur. 


HADITS KE-1457: 

4ll J \y*j Jll :JlS “ S,<L ° Sf 

j&su p oUjJI 6j& 131 :j fbj 

- s • *•* 

i 'tSJ 

& *o*- o&jb 

^ Jua.ll u> 1 j f ^ rjwisJl u>l £ M 4^-^iI) 


Abu Hurairah m berkata bahwa Rasulullah 
$§ bersabda, "Jika zaman semakin mendekat 
(kiamat), mimpi seorang mukmin nyaris tidak 


909 



bohong, dan mimpi seorang mukmin adalah 
satu bagian dari 46 bagian dari kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpr (91), Bab: 
Terikat dalam mimpi (26)) 


- - Penjelasan 

iUjJl iSj : Ketika zaman sudah dekat 
(dengan kiamat), yaitu malam dan siangnya 
seimbang, saat itu empat musim waktunya 
hampir sama, bunga-bunga merekah, 
dan waktu panen buah. Ibnu Baththal- 
salah satu pen-syarah Shahih Al-Bukhari- 
membenarkan bahwa yang dimaksud 
dekatnya zaman adalah berakhimya daulah 
ketika kiamat sudah dekat. 


•$£' 6* »*£ : Al-Ghazali 

menuturkan, “Kau jangan mengira perkiraan 
Nabi ini beliau sampaikan begitu saja, 
karena yang beliau sampaikan tidak lain 
adalah hakikat kebenaran. Dengan demikian, 
sabda beliau, ‘Impian orang mukmin 
adalah satu bagian di antara bagian-bagian 
nubuwah,’ adalah perkiraan yang benar. 
Selain beliau tidak ada yang mengetahui 
alasan kaitan ini selain dengan menerka-nerka 
saja, karena nubuwah adalah keistimewaan 


yang hanya dimiliki Nabi $ saja dan tidak 
dimiliki orang lain. Beliau memiliki berbagai 
keistimewaan, masing-masing mungkin saja 
terbagi menjadi beberapa bagian, dimana 
kita bisa membaginya menjadi empatpuluh 
enam bagian, dan impian benar adalah salah 
satu bagian di antaranya. Namun, ini hanya 
sebatas dugaan dan perkiraan saja, dan bukan 
itu yang dimaksudkan Nabi jg secara hakiki’." 


HADITS KE-1458: 







*y>- bjjJI oL t : 

o* '*>»■ 

Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Mimpi seorang mukmin 
adalah bagian dari empat puluh enam 
bagian (1/46) dari ( nubuat ) kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab : " Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Mimpi yang benar adalah sebagian dari 
empatpuluh dan kenabian (4)) 


HADITS KE-1459: 

&i\ Jb :Jb vs. (sej 

• *•* A"- *T" i ? - 

9? & Afr bjj 

• <■ I * * * - 

ts'j tj* '* ^>-0 

J |l i l<J 4. ^ . 1 ^ 41)1 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi jg 
bersabda, "Mimpi seorang mukmin adalah 
bagian dari empat puluh enam bagian (1/46) 
dari kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Orang yang melihat Nabi jjg di dalam mimpi 
(10)) 


HADITS KE-1460: 

d\ &\ SJ# -J\ - MV 

cjj :jb pj &\ p <ill 

-■ 100 * j 0 

9* & 

oy>- ti-Lflll IjjjJl <— ’V t j (JjUJI 

(bs^' Or* '*>?■ On ,>* 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jj§ bersabda, "Mimpi seorang 


910 



mukmin adalah bagian dari empat puluh 
enam bagian (1/46) dari ( nubuat ) kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Mimpi yang benar adalah sebagian dari 
empat puluh dari kenabian (4)) 


MIMPI MELIHAT NAB1 

H ADITS KE- 1461 : 


,s f- ti 


:J\3 Ait 4JJI & 3 5J# - Mil 

** V 


V jLs Sf j 4 

j-o ijL V obS" M 

(fbll £ jJu j *Jlp dil 


- *11 * ' 


Abu Hurairah mengatakan, "Aku mendengar 
Nabi bersabda, "Barang siapa melihatku 
dalam tidur maka ia melihatku ketika terjaga, 1 
(karena) setan tidak bisa menyerupaiku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Orang yang melihat Nabi di dalam mimpi 
( 10 )) 

Penjelasan — 

i£Sdl : Pada hari Kiamat, mimpi khusus 
berada di dekat beliau. 

y j££ Sj : Ini sama seperti 

penyempurnaan makna dan alasan hukum, 
artinya setan tidak bisa menyerupai wujudku. 
Seperti halnya Allah menghalangi setan 
menyerupai wujud beliau dalam kondisi 
terjaga, Allah juga melarang setan menyerupai 
beliau dalam mimpi agar kebenaran tidak 
berbaur dengan kebatilan. 


TAFSIR MIMPI 


HAD 1 TS KE- 1462 : 
1* * * * *> 5 1 


C : jul fLj ^ 4&I 


Ji\S\ ^ J&S Si g 
44 : |SJ 3 

aj oUi 35 S g ulJi jj jb$i\ # j*g 
* tef SUl >T * & s \ p «6jJui 

(2 gtfsijtf fe * 5&f f 5 fe 

AJdlj <cJl 3 .V ^ j>j ^ : jil jlll j*£j 

: fLj a 2£ ail jlll 
J&j .fScyl aLLi ill : jll j£\ 
JiJi AjjSu. cSyitf ^15 jlii ^ 
44I11 ilg jgliig oi^Ji # 

<^1 j^*ll (Ji J-*$l 
J4-3 ^ U-b ^2 «iuj\ 0)4^41 ^ li-fe jalla 
p jfc *Jk p * jiy 

a) p «Aj j4j 

P iilJ ccif .aS)! C « jjji-S * 


• - 1 


>\ :ps>j aIp &I Ji ^Dl jll citfii-f 

AiJVji : jll Lo*j olix>lj Uojo 

fj* H : jll oki-1 

JjSl \jjjJI jj |J i—j\j tv yjbS* M -(j ^>-^t) 

jj lij jjic 


1 Yaitu, pada hari kiamaL 


911 


Ibnu Abbas menceritakan, "Ada seorang 
lelaki mendatangi Rasulullah ^ dan berkata, 
Tadi malam aku bermimpi melihat segumpal 



awan yang meneteskan minyak samin dan 
madu. Lantas kulihat banyak orang yang 
memintanya. Ada yang meminta banyak dan 
ada yang meminta sedikit. Tiba-tiba ada tali 
yang menghubungkan antara langit dan bumi, 
kulihat engkau memegangnya kemudian 
engkau naik. Kemudian ada orang lain 
memegangnya dan ia pergunakan untuk naik. 
Kemudian ada orang yang mengambilnya 
dan dipergunakannya untuk naik namun tali 
terputus. Kemudian tali tersambung.' 

AbuBakarberujar,'WahaiRasulullah,ayahdan 
ibuku sebagai tebusanmu. Demi Allah, izinkan 
aku untuk mentakwilkannya.' 'Takwilkanlah,' 
jawab Rasululiah $§. Abu Bakar lantas 
menjelaskan, 'Awan dalam mimpi itu adalah 
Islam. Adapun madu dan minyak samin yang 
menetes, itulah Al-Qur'an. Karena, Al-Qur'an 
manisnya menetes maka silakan ada yang 
memperbanyak atau mempersedikit. Adapun 
tali yang menghubungkan langit dan bumi 
adalah kebenaran yang engkau pegang 
teguh sekarang ini, yang karenanya Allah 
meninggikan kedudukanmu. Kemudian ada 
seseorang sepeninggalmu mengambilnya 
dan ia pun menjadi tinggi kedudukannya, 
lantas add orang lain yang mengambilnya 
dan terputus, kemudian tali itu tersambung 
kembali sehingga ia menjadi tinggi 
kedudukannya karenanya. Beritahulah 
aku ya Rasululiah, ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu, saya benar ataukah keliru?' Nabi 
menjawab, 'Engkau benar sebagian dan 
salah sebagian.' Abu Bakar berkata, 'Demi 
Allah ya Rasululiah, tolong beritahukanlah 
kepadaku takwilku yang salah.' Nabi 
menjawab, 'Janganlah engkau bersumpah.'" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "TakwilMmpr (91), Bab: 
Ucapan orang yang tidak bemnimpi kepada 
penakwil mimpi jika salah (47)) 


2 Maksudnya, yang keliru adalah Abu Bakar menggunakan 
ayah dan ibunya sebagai lafal sumpah. 


Penjelasan 

: Awan, karena awan menaungi apa yang 
ada di bawahnya. 

J&5 : Menetes sedikit demi sedikit. 

: Mengambil dengan telapak tangan. 

: Di antara mereka ada yang 
mengambil banyak. 

: Ada juga yang mengambil sedikit. 
lS» 5 : Tiba-tiba ada tali. 

J^>l ij : Artinya dihubungkan. 

Aj : Kamu meraih tali itu. 

: Agar membiarkanku. 

Sill uf : Karena naungan adalah salah 
satu nikmat Allah bagi para penghuni surga. 
Seperti halnya yang dialami Bani Israil, 
Nabi ^ juga mengalami hal serupa, beliau 
selalu dinaungi awan sebelum menjadi nabi. 
Demiklan halnya Islam, orang mukmin 
mendapatkan kenikmatan karena Islam di 
dunia dan akhirat. 

uikij JJLoJI {j* jJl 

: Allah ess berfirman terkait madu, “Di 
dalamnyaterdapatobatyangmenyembuhkan 
bagi manusia.” (An-Nahl: 69) Dan Allah 
s& berfirman terkait Al-Qur’an, "Dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 
berada) dalam dada .” (Yhnus: 57) Tidak 
diragukan, membaca Al-Qur’an nikmkat bagi 
indera pendengaran sama seperti nikmatnya 
madu bagi indera perasa, bahkan lebih 
nikmat. 

a iJ jjy otfav % p : Be ^au menakwilkan 

orang dalam mimpi ini sebagai Ash-Shiddiq 
m , karena dialah yang menegakkan keadilan 
di tengah-tengah umat sepeninggal Nabi 

^■T Ji-j jA p '• la adalah Umar bin Al-Khattab 
m 

jij ii-U p : Ia adalah Utsman bin Affan m 

a jiy «S p Qa YS : Maksudnya Utsman 
hampir tidak menyusul kedua sahabatnya 


912 



karena berbagi persoalan yang terjadi yang 
mereka ingkari, peristiwa-peristiwa ini 
diungkapkan dalam wujud terputusnya 
tali dalam mimpi, setelah itu Utsman mati 
syahid, tali kemudian tersambung kembali 
lalu ia menyusul mereka. 


MIMPI NABI 

HADITS KE-1463: 

g* &\ 0? J>\ dJp - MV 

o%j apa : j\l fLj 

jiift jJlpl cJjUl ^ 5?{ UaJU-1 

ufe jj ^ .jjr <up? 

(J1 i_Aj VI t : j iSjlidi 


Abdullah bin Umar menuturkan, "Rasulullah 
pernah bersabda, 'Aku bermimpi dalam 
tidurku bahwa aku sedang menggosok gigi 
dengan siwak (sejenis kayu)) Lalu datang 
dua orang laki-laki kepadaku, yang satu lebih 
tua dari yang lain. Maka kemudian kuberikan 
siwak tersebut kepada yang muda. Tetapi ada 
orang berkata kepadaku, 'Berikan kepada 
yang tua!' Lalu kuberikan kepada yang tua.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Wudhi/' (4), Bab: 
Memberikan siwak kepada yang lebih tua 
(74)) 


Penjelasan 

jljf : Aku melihat diriku dalam mimpi, fa'il dan 
maf ul-nya adalah orang yang berbicara. Ini 
termasuk salah satu keistimewaan amalan- 
amalan hati. 

'JS : Dahulukan yang lebih tua. 


HADITS KE-1464: 

tols- 4&I -gill - MIL 

jl 4& jf ^ cJVj :JVl fLj 

j» toy* viJl 4 < j* * ufcjf 

jl 0/5 ‘iL-p' cfc 

^ P^IUJa bid Up 

, / . < , 

" " • f '»"♦ - ! f si ■» i - , i-'ii 

->bu9 4(^>-b ajjjjb ^ X>\ |»jj t jOJ-JI 

^1)1 to U jA li\I ‘5^ 

p iSu «jp 4I13 «i# Q cS\jj 
ijjl U _^iLl iijj cu»>l 

j jo Juu 4jbl U\jT (jjJl J-uaJ! olyj tpU 

j oL»^ic- ujL r 0 "W : j 

<f*-* 


Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Aku melihat dalam mimpiku 
bahwa aku akan berhijrah dari Mekah ke 
suatu tempat yang ditumbuhi pepohonan 
kurma. Aku menduga bahwa itu adalah negeri 
Yamamah atau Hajar (tempat hijrah yang lain) 
yang ternyata adalah Madinah, kota Yatsrib. 
Dan aku melihat dalam mimpiku ini bahwa 
aku mengayun-ayunkan pedang lalu menjadi 
patah pada bagian pangkalnya yang ternyata 
itu merupakan isyarat yang akan menimpa 
kaum mukminin pada perang Uhud. 

Lalu aku mengayun-ayunkan kembali pedang 
tersebut dan pedang itu kembali menjadi utuh 
seperti sedia kala. Itu berarti apa yang Allah 
akan datangkan berupa kemenangan dan 
bersatunya kaum mukminin. Dan aku melihat 
pula dalam mimpiku seekor sapi, yang demi 
Allah sangat bogus bentuknya. Itu berarti 
kaum mukminin pada perang Uhud yang 
akan mendapatkan kebaikan seperti yang 


913 



Allah datangkan dari kebaikan dan pahala, 
sebagai janji yang benar yang telah Allah 
berikan kepada kita pada saat Perang Badar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

Jij : Dugaanku dan keyakinanku. 

‘Jpa : Kota teraama, kota ini menjadi basis 
Bahrain. 

Ct : Mubatada', \ty untuk sesuatu 
yang terjadi secara tiba-tiba, iLolil khabar- 
nya, 4>j« ‘athaf bayan. 

j fji I clA \Zy&>\ SJ» : Karena pedang 
seseorang dalam mimpi adalah para 
pembela dimana dengan para pembelanya, 
ia menyerang musuh, seperti ia menyerang 
dengan pedang. 

giiJI j* : Penaklukan Makkah, 

: Apa yang dilakukan Allah terhadap 
orang-orangyang terbunuh, baik bagi mereka 
dari pada tetap bertahan di dunia. 

lSV» : Maksudnya sapi-sapi dalam mimpi 
Nabi Ig, 

: Orang-orang mukmin yang terbunuh 
dalam perang Uhud. 


HADITS KE-1465: 

‘ - Nile 

J* 4iii 4^3 jp 4idS3i fcUU 
4 j~ ij JSei j±3 ^ 

i>? 4 HP:*-®? 

t » ■* - - I* j • »s ^ 

tipy ^ lij ctf'— Cd ctti* Od 

<U2a3 jjuy 4jJl 4jJl 


: JUl AjUtil ^ Jp dij 

idJLi 4Jil >1 U A,i)aS.ll #jjb 

aJ coji jlijV ji; 4jji afoy o>;sf 

<*» *• *• ** 

Alt Jj*si yi Ji cob* ilij cJrj u 
& Jr3 *i $ 

cJVJ U Arf COjI : j&ij Ail 


Ibnu Abbas berkata bahwa pada masa 
Nabi jg, Musailimah Al-Kadzab 5 pernah 
datang ke Madinah. Sesampainya di sana, 
dia berkata, "Kalau Muhammad mau 
mewariskan urusan kenabiannya kepadaku, 
niscaya aku akan mengikuti ajarannya." 
Musailamah datang ke Madinah bersama 
dengan beberapa orang dari kaumnya. 
Kemudian Rasulullah H dan Tsabit bin Qais 
bin Syammas menyambut kedatangannya, 
dan pada saat itu beliau sedang memegang 
sebilah pelepah kurma. 

Setelah berhadapan dengan Musailamah 
dan para pengikutnya, Rasulullah berkata, 
"Hai Musailamah, seandainya kamu meminta 
agar aku memberikan sepotong pelepah 
kurma ini kepadamu, tentu aku tidak akan 
pernah memberikannya. Dan jika kamu 
meminta urusan Allah ini kepadaku, tentu 
aku lebih tidak akan pernah memberikannya 
kepadamu. Jika kamu tidak akan mematuhi 
perintah dan ajaran Allah, niscaya Dia pasti 
akan membinasakanmu. Hai Musailamah, 
sungguh aku telah melihat (kebinasaan) 
dirimu, sebagaimana yang aku saksikan 
dalam mimpiku itu. Inilah Tsabit yang 
akan menggantikanku untuk menjawab 
tantanganmu." Kemudian Rasulullah ^ 
meninggalkan Musailamah Al-Kadzab. 


914 


3 Ibnu Tsumamah bin Kabir bin Hubaib bin Al-Harits, dari 
bani Hanifah. la mengaku diangkat menjadi nabi pada 
tahun sepuluh hijriyah, dan ia datang bersama kaumnya. 



Ibnu Abbas berkata, "Kemudian aku bertanya 
tentang sabda Rasulullah ^ 'Sesungguhnya 
engkau adalah orang yang diperlihatkan 
(oleh Allah) dalam mimpiku.'" 

(HR Bukhari dan Muslim) 

Penjelasan 

■ Musailamah bin Tsumamah bin 
Kabir bin Habib bin Hants, dari Bani Hainfah, 
ia mengaku nabi pada tahun 10 H. dan datang 
bersama kaumnya sebagai utusan. 

iSt d J«- : Jika Muhammad menyerahkan 

khilafah kepadaku. 

j : Sepotong pelepah kunna. 

Jbl jif U : Aku tidak akan pernah 
memberikan urusan Allah ini kepadamu. 

ojlil : Kau berpaling untuk menaatiku. 

iil : Niscaya Allah akan 

membinasakanmu. 

doji : Dalam mimpi. 

^ vLli liij : Karena dia adalah juru bicara. 


HAD ITS KE-1466: 


fa & Jpj Sf jjf - \m 

£ cjfj <f|UUI : jll fJuj Ui* 

si ‘Upii Cx? 

UjiJjls tjjUai UpuUi tUpciil j»Uuil 

jrfs o#iif 


i, «• 1 • •» > 
A p « JL x *y > 


-Uj yL (v*) ybT (^l) ; () ^jUyJl <>-^>1 


Ibnu Abbas mengatakan, "Abu Hurairah 
mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah 
^ bersabda, 'Ketika aku sedang tidur, aku 
bermimpi bahwa di kedua tanganku ada 


dua buah gelang emas, hingga aku merasa 
cemas dengan keberadaan dua buah gelang 
itu. Kemudian aku diberi wahyu dalam tidurku 
itu agar aku meniup kedua gelang tersebut. 
Aku pun meniupnya hingga kedua gelang itu 
terbang. Maka dari mimpi itu aku menafsirkan 
bahwa dua buah gelang tersebut adalah dua 
orang pembohong (nabi palsu) yang akan 
muncul sepeninggalku kelak. Salah satunya 
adalah Al-Ansi dan yang satunya adalah 
Musailamah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Utusan Bani Hanifah (70)) 

Penjelasan - 

H4iU : Kondisi keduanya membuatku 
sedih karena emas adalah perhiasan kaum 
wanita. 

1 y&j : Karena keduanya tiada bernilai. Ini 
mengisyaratkan urusan kedua emas ini akan 
lenyap. 

UiSJjt* : Karena dusta adalah meletakkan 
sesuatu tidak pada tempatnya, 

Oli/i : Kekuatan mereka berdua muncul dan 
keduanya mengaku nabi. 


HAD ITS KE-1467: 


ii* &\ & j <->&■ # IP pp - M1Y 

P jPj ail! ^6 4A11 j ijij :j ll 

fJsd* Ja JjA> O' jj£=« 

UjSjJ 0 CsT AJuiii «JJ5? ill :! 1 j£ 6b * jvl *Sj 5 

6jEJJuI Jlj tjiHil Sill 

>nli3 j4-j jp *3? % .up 

Ja ll[3 Uift fill 


915 



' & I '<? * * I' 5 " 5 - »u * •" il • >*' * \'' 

Jb UJ <Uilj £V£D (Jj- A-J} ££-jJ jLS iOJO-US 

Jj*il oj2l J*l U ji* Aj jiuLs aI1& pj 
glli U 4*1 5^ :UJ5 cil :JVl 
ji£l :j/^\3 :j\S 


ISlj «iU5j Jij £ £& cUSJ&ll : j\S 


O 0 


i?.*. " « ti *T " i?*,- >?7 

J.4 J* '^[} ‘£^*- <>? ‘***^ 

tj9(*4j uu3 (Jl A iJUi ^w j %«a 5 |^Ui JL>-I 

#Ua Ajucj colli jl 

ji? ^ ‘r'i'A' j| fj 

<_o\Al ciUj ^ ^ iJ cjj*jl c-olib j^ U 

A-ifr Ijju pj « 5 f US' Uolil JUS ,J^- 

jj^ijJiUjLj^ 


gllAU^l0^-cJ^:jl3 

jif jp UjJll cUaliajli jUajl : j Sill : jlS 
0^5 iiJ ^3 1S13 .jjSji 

ISIj cflji SlUSj JU.J Ui loll cUi &lft :jll 
-* ^ ^ • 

JUS fiui ISJ .(L^o jllf j* 44J fi 

i>>44Jj' 

s S ji U :U# cii : jii 

ji£Sl«ji]£Sl :JS \3 :jll 

^ISI3 p 3i ji?>i > jpidi Uslsiii :jil 

J fe^ii JSS jMSjj ^ jfc^Ji 

gULll JUS ISIj ci jCS* Ojlijt*' OJUC’ 


ojl?uM ojcc- jJ (jill JUS (J\j jiio ^4 -mJ U 

p gUS jU£j JCjgi co\i S ^ 

. 5 ^. ililS oil i 4\ cpi 


Ol&U:UjlcJi:jl3 


jifiilcjifiSl :J/^I5 :J\5 
c©T^Uil Aj^S* j4"J jp UJU cUaJJaSli :JIS 

ju JjJp by *ST> «SU-j *13 oil u o^tr 

|jUbU:U^cii:J\3 
jiJiSl.jifiil :J\i 
ci^ci iiojj Jp @S cUiLsiii 

^ £|S fe «5» ^ 2& fifths?* j? 

J451I J> fijj ‘sUljl ^Vjl* (ii ^ 

g SjiUlliU:Uj]cji:j\i 
jUwUjlfiSl :J/^I3 :jlS 
ji j3 s^JSfr AJ»jj jj U^s il UiLsiii : jii 

l^i jjl : jSli : j\l 

Ji±* C^W) AJ^JpA Jl lujxjli 4*d wijjld : JV3 

,‘"' • •'!*'• . o n**| ^ I*' f •• ? • 7»» ^ • 

IS cOJLjl ub UaJIS cArtcad AjJj «— Jhi 

- - - •• - « ' V?- ; 

jjxi» cjU^j l^J UliJo cUbUJ^jJ c\SJ ^CA3 

coi u _jUj c 5 r; coi u ^**>1^ ^ si> - 


916 



I <iUi £ l^il 1^51 Si 15 : J15 

5^ is>£ A/** 'M3 : 3^ 

• m i -*r i * ^ ^ ^ s • • « * j s^? * ^ ^ ^ » *■• ti • 

<ujl l^*>} jaA A*5 Ij^A jj J^U^)I ££ 

„ o 3 " • f .« I J| *» * © ■*• < I ^ II <11? ^ 

^ jjjUa3 |» g * C» p^*uJi tiiJi oJO 

tStijM ll*j *o!i ilf 5 aS :jS\I : j\5 

Aa\jj)I JJU ^%o 3 b\5 (Ijuu0 iSj^i ^*>3 : jli 

*Ua3l 

O’ M • 

O^jU^I* :jS\5 :J\I 

1U-SU jp <U&5 &\ 3jG :U# cil :j\l 

&.I3 cJfj M 54 Ctf :Sl\5 

\M A&Jl Hi c 4|3 Jj jl5 :Uj cii :jll 

cjfj lli Ul 

c?4 4?4 j*5i vSfa^Ji ui ui = jS\I Jil 
li- : G j^l ££ <>Au ^ aIE c45f 
dj «as£ai jUi ^ f£j .iiayo 5 Tj2< 
<dU| jl iSiir jSjjg A^ft C^l jyil 
ji-jii a!iI «US ji «ul ji ;>% 

4 p sisJi *£ ^ j jll; 

*J&I *tL jL £ jijfl (ll^aJI ililllj ju.jJI 
Ala cJj? ^jJi j4jji dj jj3jjj3 sujii f^id 

^!3 'MP' f^3 ^**5 

\^U gl9l <a!p j^i <«TjJi Zp\ j>jll 

jijll dj 5j£ <eUU & 4> JL^J 

*i' j-A> (Lftljjl AJ^ 6-i>jjll <5^' 


^ Jl a)> j^aIi oijiji ds fkj *3* 

;>ij|jpoU 

iSjfj 4)1 J}ij U :5iJ-Uil Jaiu jlil : jll 
fLj aJ£ 5il Ail &j jvll jjS^il 
jfiii <\J>% &j\ d; ogjJLSi &55 
Su^ fjl ^ vl^ ^ 

fjlfi. 5ii jji? «i&i>i5 

Juu ljjj!l juu ub tA :ju>s)t ul^* :j (Jjlivll 

(^wall 


Samurah bin 3undab m meriwayatkan, 
Rasulullah 0& seringkali mengatakan kepada 
para shahabatnya, "Apakah di antara 
kalian ada yang bermimpi?" Maka ada di 
antara mereka yang menceritakan kisahnya. 
Kemudian di pagi harinya, Rasulullah ^ pun 
berkisah, "Semalam aku didatangi dua orang. 
Keduanya mengajakku pergi dan berkata, 
'Ayo kita berangkat.' Aku pun berangkat 
bersama keduanya, dan kami mendatangi 
seseorang yang berbaring dan yang lain 
berdiri di sampingnya dengan membawa 
batu besar, lalu ia menjatuhkan batu tersebut 
di kepalanya sehingga kepalanya pecah dan 
batu menggelinding kemari. Orang tadi terus 
mengikuti batu dan mengambilnya. la tidak 
kembali sampai kepalanya telah kembali 
seperti sedia kala. Lantas orang tadi kembali 
menemuinya dan mengerjakan sebagaimana 
semula. Aku pun bertanya kepada dua 
orang yang membawaku, 'Subhanallah, ada 
apa dengan kedua orang itu?' Keduanya 
menjawab, 'Mari kita berangkat ke tempat 
lain dahulu/ 

Kami pun berangkat, lantas kami mendatangi 
seseorang yang telentang di atas kedua 
tengkuknya dan ada orang lain yang 


917 



berdiri di sampingnya sambil membawa 
pengait besi. la memegang salah satu sisi 
wajahnya dan memotong-motong dagunya 
hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga 
tengkuknya,danmatanyahinggatengkuknya. 
Kemudian ia berpindah ke sisi wajah 
yang lain dan memperlakukan korbannya 
sebagaimana ia lakukan sebelumnya. Belum 
selesai ia memotong-motong dagu kedua, 
maka dagu sisi pertama telah kembali seperti 
semula. Maka orang itu memperlakukannya 
sebagaimana semula. Aku pun bertanya, 
'Subhanallah, ada apa dengan kedua orang 
itu?' Namun, kedua orang yang membawaku 
hanya berujar, 'Mari kita pindah ke tempat 
lain dulu.' 

Maka kami berangkat, hingga kami 
mendatangi suatu tempat seperti tungku yang 
mengeluarkan suara gemuruh. Lantas kami 
melihat isinya, temyata di sana ada laki-laki 
dan wanita telanjang. Mereka disulut api dari 
bawah mereka. Hika sulutan api mengenai 
mereka, mereka mengerang-ngerang. Aku 
pun bertanya, 'Kenapa mereka itu?' Namun, 
kedua orang yang membawaku hanya 
berujar, 'Ayo kita berpindah ke tempat lain.' 

Maka kami terus berangkat dan kami 
mendatangi sebuah sungai yang warnanya 
merah seperti darah. Di sana ada laki-laki 
yang berenang, sedangkan di tepi sungai 
ada orang yang mengumpulkan banyak 
bebatuan. Apabila yang berenang tadi 
sampai ke tepian sungai, ke tempat orang 
yang mengumpulkan bebatuan maka ia 
membuka mulutnya dan orang yang di tepi 
tadi memasukkan batu ke mulutnya. Lantas 
ia berenang kemudian kembali lagi. Setiap 
kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka 
dan orang yang di tepi menyuapinya dengan 
batu. Saya bertanya kepada dua orang yang 
membawaku, 'Ada apa dengan dua orang 
ini?' keduanya menjawab, 'Ayo kita pindah 
ke tempat lain dulu.' 


Kami pun berangkat dan kami mendatangi 
seseorang yang wajahnya menyeramkan 
sebagaimana seseorang yang paling 
menyeramkan yang pernah kalian lihat. Di 
dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan 
dan dia berlari di sekitarnya. Aku bertanya 
kepada dua orang yang membawaku, 
'Ada apa dengan ini?' Kedua orang yang 
membawaku berujar, 'Ayo kita pindah ke 
tempat lain dahulu.' 

Kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami 
tiba di sebuah kebun yang secara merata 
berisi warna musim semi. Di antara dua tepi 
kebun terdapat seseorang yang jangkung, 
yang nyaris aku belum pernah melihat 
manusia yang kepalanya memanjang di langit 
seperti itu, dan di sekitar orang itu terdapat 
banyak anak kecil yang pernah aku lihat. Aku 
bertanya, 'Siapa sebenarnya mereka? Kedua 
orang yang membawaku berujar, 'Mari kita 
lanjutkan ke tempat lain dulu.' 

Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan 
hingga kami mendatangi sebuah kebun 
besar yang sebelumnya aku belum pernah 
melihat kebun lebih besar dan lebih indah 
daripadanya sama sekali. Keduanya berkata, 
'Naiklah engkau.' 

Kami pun naik dan kami sampai ke sebuah 
kota yang dibangun dari batu bata emas 
dan perak. Kemudian kami tiba di pintu 
kota. Kami minta agar dibuka, maka pintu 
pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan 
disambut oleh beberapa orang yang separuh 
tubuhnya seperti orang paling tampan yang 
pernah kamu lihat, dan separuhnya seperti 
manusia paling jelek yang pernah kamu lihat. 
Keduanya lantas berkata kepada mereka, 
'Pergilah kalian semual' 

Lantas mereka pun pergi menuju sebuah 
sungai. Sungai itu terbentang mengalir. 
Airnya sangat putih bersih. Mereka pun 
mandi di sana. Seusai mandi, mereka kembali 
menemui kami dan kotorannya telah hilang 


918 



di sungai tempat mereka mandi sehingga 
mereka menjadi manusia paling tampan. 
Keduanya berkata kepadaku, 'Inilah surga 
Adn dan di sinilah hunianmu.' 

Lantas pandanganku menatap ke atas. 
Ternyata ada sebuah istana seperti awan 
putih yang menyendiri. Keduanya berkata, 
'Inilah hunianmu/ 

Aku menjawab, 'Semoga Allah memberkati 
kalian berdua. Sekarang biarkanlah aku 
memasukinya/ 

Keduanya mencegah, 'Kalau sekarang 
jangan dulu. Tapi pasti engkau akan 
memasukinya/ 

'Semenjak semalaman aku telah 
melihat peristiwa-peristiwa aneh nan 
mencengangkan. Delaskan padaku apa arti 
sebenarnya yang telah kulihat tadi/ pintaku 
kepada mereka. 

Keduanya pun berujar, 'Baiklah, sekarang 
kujelaskan kepadamu peristiwa-peristiwa itu. 
Laki-laki pertama yang kamu datangi yang 
kepalanya pecah dengan batu, itu adalah 
seseorang yang mempelajari AI-Qu/an 
namun ia kemudian meninggalkannya serta 
tidak mengamalkannya, dan ia tidur sampai 
meninggalkan shalat wajib. Adapun orang 
yang kamu datangi membelahdagu kawannya 
hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga 
dagunya, dan matanya hingga tengkuknya; 
itu adalah seseorang yang berangkat dari 
rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya 
menembus cakrawala. 

Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang 
dalam bangunan seperti tungku, mereka 
adalah laki-laki dan wanita pezina. Sedangkan 
laki-laki yang berenang dalam sungai dan 
disuapi batu besar, mereka adalah pemakan 
riba. Adapun laki-laki yang raut mukanya 
menyeramkan di neraka sambil menyalakan 
api dan berlari-lari di sekitarnya, itu adalah 
Malik, penjaga Jahannam. Sedangkan laki- 


laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim 
Sementara itu, anak-anak di sekitarnya 
adalah bayi yang mati di atas fitrah/" 

Lantas sebagian shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, juga anak orang-orang musyrik?" 
Rasulullah jjjg bersabda,"Ya, demikian 
juga anak-anak orang musyrik. Adapun 
orang yang separuh berwajah tampan 
dan separuhnya lagi jelek, mereka adalah 
orang yang mencampuradukkan amal saleh 
dengan amalan yang jelek, lantas Allah 
mengampuni kesalahannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Takwil Mimpf (91), Bab: 
Mentakwilkan mimpi setelah shalat Subuh 
(10)) 

Penjelasan 

of » jdjij isifc iiil 0 ® : Ibnu 

Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; Ath- 
Thaibi menjelaskan, perkataan Samurah 
(j£=4 \L») khabar (o'?), (U) maushul, (#=4) 
shillah maushul, kata gantinya merujuk 
kepada (U) fa’il (jyQ, sementara o') 
adalah fa’il (Jt£=4), (^£=c> i».i &\j j*) inilah 
perkataannya, maksudnya Rasulullah jgg 
sering bertanya seperti ini di hadapan para 
sahabat, (U) diletakkan di posisi (j-) untuk 
membesarkan dan mengagungkannya. 
Nabi jgg pandai menakwilkan mimpi, dan 
dalam hal ini ada di antara sahabat yang 
juga punya keahlian seperti yang dimiliki 
Nabi jg, karena memperbanyak perkataan 
seperti ini hanya dilakukan orang yang 
sudah berpengalaman menakwilkan mimpi 
dan yakin akan kebenaran penakwilannya. 
Ini sama seperti perkataan Anda, “Zaid 
termasuk ulama di bidang nahwu." Seperti 
disebutkan dalam perkataan dua mantan 
tahanan kepada Yusuf JSgspj, “ Berikanlah 
kepada kami ta'birnya. Sesungguhnya kami 
memandang kamu termasuk orang-orang 
yang pandai (mena'birkan mimpi)." (YGsuf: 
36) Yaitu termasuk orang-orang yang pandai 


919 



menakwilkan mimpi. Perlu diketahui, 
penjelasan kami ini menurut ilmu bayan, 
sementara jika mengacu pada ilmu nahwu, 
kemungkinan sabda beliau: 

(Ujj jSa J\j Ji) mubtada', khabarnya 

didahulukan, dengan penakwilan; kata- 
kata ini sering disampaikan Rasulullah 
Selanjutnya Ibnu Hajar mengisyaratkan 
memperkuat pendapat sebelumnya, padahal 
yang langsung tertangkap dalam benak 
adalah pendapat kedua. Pendapat kedua ini 
disepakati oleh lebih dan dua pen-syarah. 

Perhatian; potongan hadits ini adalah kata- 
kata yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim. 
Menurut saya, hadits ini perlu disebutkan 
secara lengkap sesuai riwayat Imam Al- 
Bukhari, karena hadits ini mengandung 
banyak sekali nasehat berharga, faedah 
nyata, dan berbagi larangan, di samping 
karena mimpi para nabi benar adanya. 

-Xjk otS : Kata (otS) adalah kata sisipan, atau 
menyandingkan sesuatu kepada namanya, 

J&iSt : Keduanya mengutusku. *sjr> • 
mengikuti pola kata dharaba. 

jhj jilt jj J&t jg &L : Yaitu pecah. 
jamz'S : Lalu menggelinding. 

\lili : Maksudnya ke sisi orang yang memukul. 

: Maksudnya orang yang berdiri. 

«Ji : Kepada orang yang kepalanya dipecah. 
ills. : Orang yang berbaring. 

vjjll=u : Kayu diujungnya terdapat lekukan, 
atau diujungnya terdapat pengait dari besi. 
Ada yang mengartikan besi-besi pengait 
seperti cakar-cakar burung elang. Dijelaskan 
dalam An-Nihayah ; kalub adalah besi dengan 
ujung mengkelung, 

* 4^5 lit : Wajah orang yang tidur terlentang 

di atas tengkuk. 


: Terputus. Disebutkan dalam Al- 
Fa’iq dan An-Nihdyah; syarasyarah artinya 
terbelah dan terputus. 

Si ii : Sisi mulumya. 

ui : Belum juga selesai membelah sisi 
tersebut. 

'jpi\ : Tabung terbuat dari tanah tembikar 
yang diletakkan di tanah dan dijadikan tempat 
untuk membuat rod, bentuk jamaknya 
tananir. Disebutkan dalam Al-Fd’iq; Abu 
Hatim menjelaskan, tannur bukan kata 
bahasa Arab yang benar, orang Arab tidak 
mengenali kata lain selain kata ini, karena 
itulah kata ini disebut dalam Al-Qur’an, 
karena mereka diajak berbicara dengan 
bahasa yang mereka ketahui. Abu Fath Al- 
Hamdani menuturkan, aslinya adalah ada 
dua wawu menyatu bersama dhammah dan 
tasydid, kata ini berat diucapkan, akhirnya 
mereka merubah ain fi’il menjadi fa' fi’il, 
maka menjadi jj}, wawu kemudian diganti 
ta\ seperti kata pada 

: Suara gaduh dan teriakan yang tidak 
dimengerti. 

44* : Jilatan api atau kobaran api yang 
menyala-nyala. 

: Mereka berteriak atau mengeraskan 

suara. 

: Seseorang berenang. 

: Tidak enak dipandang. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ibnu At- 
Tin menjelaskan, aslinya t\p\ karena ya’ 
berharakat sementara huruf sebelumnya 
difathah, ya' dirubah menjadi alif, mengikuti 
pola kata mafalah. 

: Menggerak-gerakkan dan 

membangunkannya. 

t-JS : Tanaman panjang, pendapat lain 
mengartikan; ditutupi tanaman dan 
rerumputan laksana s urban menutupi 
kepala. 


920 



jy 3 ■ Maksudnya bunga-bunga 

musim semi. 


<£j& '• Bentuk mutsanna dari kata zhahr, 
artinya tengah-tengah taman, 

iS 5- JijW j> lSv> : Ibnu Hajar 

menjelaskan dalam Al-Fath ; Ath-Thaibi 
menjelaskan, asal kalam ini adalah; Sy- fyj 
f&j&f ii d4j U !i \ ij jijii (di sekitar lelaki 

itu ada anak-anak, belum pernah sekalipun 
aku melihat anak-anak yang lebih ban yak dari 
mereka). Kata-kata ini sama seperti kata-kata 
beliau berikutnya; I*-* jLEil Jii L^jt (belum 


pernah sekalipun aku melihat tan am an yang 
lebih besar darinya). Karena susunan kalimat 
ini mengandung makna nafi, maka boleh 


ditambah (j*) dan (Jl5) yang khusus untuk 
masa lampau yang dinafikan. 


U Ii*. U : Siapa lelaki jangkung itu dan 
siapa anak-anak itu, 


i~ftS OjL : Dari batu bata, labin adalah jamak 
dari kata labinah, makna aslinya adalah batu- 
bata dari tanah yang digunakan untuk bahan 
bangunan. 


jlkl : Separuh. 

: Kondisi mereka. 

: Khabar dari (jlii) kaf-nya tambahan. 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; 
kemungkinan maksud kata ini adalah separuh 
kondisi tubuh mereka bagus semuanya 
dan separuhnya lagi jelek semuanya, atau 
kemungkinan masing-masing di antara 
mereka separuh tubuhnya bagus bagus 
dan separuhnya lagi jelek. Kemungkinan 
kedua inilah yang dimaksud. Kemungkinan 
ini diperkuat kata-kata mereka terkait sifat 
orang-orang yang separuh tubuhnya bagus 
dan separuhnya lagi jelek, "Mereka adalah 
kaum yang mencampur,” maksudnya amalan 
saleh masing-masing dari mereka dicampur 
dengan amalan buruk. 


jg ll dUS Q \jZ1j : \jilj menggunakan bentuk 
fi’il amar, maksudnya mereka mencebur 
ke dalam sungai untuk membersihkan sifat 
buruk tersebut dengan air mumi tersebut. 

: Sungai mengalir secara melebar. 

JaZd\ : Susu mumi tanpa campuran air, baik 
manis ataupun pahit. Nabi menyebutkan 
sisi kesamaan ini melalui sabda beliau 
(jol^Jl) yaitu putihnya air sungai tersebut 
seputih susu. 

jliLt uUS CSl jJ : Maksudnya separuh tubuh 

yang tadihnya jelek berubah menjadi bagus. 

ole. : Surga tempat menetap, dikatakan; 
Cic. artinya menetap di suatu tempat 

dan tidak meninggalkan tempat tersebut. 

IjJlI VllS : Menatap ke atas dan sering 
kali menengadahkan pandangan. 

: Al-Khaththabi menjelaskan, rababah 
adalah awan yang menumpuk satu sama lain. 
JljS : Biarkanlah aku atau tinggalkanlah aku. 

: Jawab amar, beri'rab nashab dengan 
perkiraan (J). 

: Meninggalkannya. Ibnu Hubairah 
menyatakan, "Meninggalkan Al-Qur’an 
setelah dihafal adalah kejahatan besar, 
karena yang bersangkutan mengira bahwa di 
dalam Al-Qur'an terdapat sesuatu yang harus 
ditolak. Karena ia menolak sesuatu yang 
paling mulia, bagian tubuhnya yang paling 
mulia (kepala) disiksa." 

jjJS : Keluar. Ia patut mendapat siksa karena 
kebohongan yang ia lakukan menimbulkan 
banyak kerusakan, di samping ia berbohong 
bukan karena dipaksa. Ibnu Al-Arabi 
menjelaskan, "Sudut mulut pendusta 
dipotong-potong sebagai hukuman bagi 
tempat kemaksiatan berasal." 

IlijJl tlilllj Jiyjl Uij : Mereka dalam 
kondisi telanjang karena aib mereka 
patut dibeberkan, karena mereka biasa 
bersembunyi kala menyepi berdua, sebagai 


921 



hukumannya, air mereka dibeberkan. 
Hikmah siksaan didatangkan dari bawah 
mereka adalah karena kejahatan yang mereka 
lakukan berasal dari tubuh bagian bawah. 

j£T iSls : Ibnu Hubairah menuturkan, 
“Pemakan riba dihukum berenang di sungai 
merah dan dilempari batu, karena asal riba 
berlaku pada emas, dan emas itu berwarna 
merah. Adanya malaikat menyumpal mulut 
pemakan riba dengan batu merupakan 
isyarat bahwa riba sama sekali tidak ada 
guna. Demikian halnya riba, terbayang oleh si 
pelaku riba bahwa uangnya akan bertambah, 
padahal Allah melenyapkan harta pelaku 
riba.” 

eUU UVj : Malaikat Malik 

berpenampilan tidak baik bertujuan semakin 
meningkatkan siksa para penghuni neraka. 

SSljlj : Anak-anak kaum musyrik yang 
meninggal dunia di atas fitrah, mereka 
termasuk dal am golongan anak-anak ini. 
Ibnu Hajar menuturkan dalam Al-Fath ; 
hadits ini mengandung sejumlah faedah; 

Pertama, perjalanan isra' terjadi beberapa 
kali, baik dalam kondisi teijaga maupun saat 
tidur, dan menempuh berbagai penjuru. 

Kedua, sebagian pendurhaka disiksa di alam 
Barzakh. 

Ketiga, salah satu cara meringkas ilmu adalah 
mengumpulkan seluruh permasalahan 
secara garis besar, setelah itu dijelaskan agar 
gambarannya melekat di benak. 

Keempat, peringatan tidur hingga 
mcngabaikan shalat wajib. 

Kelima, peringatan menolak (meninggalkan) 
Al-Qur’an bagi yang hafal Al-Qur’an. 

Keenam, peringatan riba dan memakan riba. 

Ketujuh, peringatan berdusta dengan 
sengaja. 


Kedelapan, orang yang memiliki istana di 
surga, selama ia masih berada di dunia, ia 
tidak menempati istana tersebut. 

Kesembilan, anjuran menuntut ilmu dan 
mengikuti orang yang menuntut ilmu. 

Kesepuluh, keutamaan syuhada, mereka 
menempati kedudukan paling tinggi di surga. 
Namun bukan berarti tingkatan mereka 
lebih tinggi dari tingkatan nabi Ibrahim 
jggp, karena kemungkinan Ibrahim berada 
di sana untuk merawat anak-anak, dan 
kedudukan Ibrahim sebenamya lebih tinggi 
dari kedudukan syuhada. 

Kesebelas, orang yang kebaikan-kebaikannya 
setara dengan keburukan-keburukannya, 
mereka ini diampuni Allah. Ya Allah! 
Ampunilah kami dengan rahmat-Mu, wahai 
Maha Pengasih di antara para pengasih. 
Keduabelas; memperhatikan mimpi, 
menanyakan, dan menakwilkannya. Ini 
dianjurkan selepas shalat shubuh, karena 
saat itu fikiran orang masih fokus. Demikian 
penuturan Ibnu Hajar. 


922 



BAB 45 
KEUTAMAAN 


MUKJIZAT NABI jg Penjelasan 

ijJsjjt : Wadhu' artinya air yang digunakan 
HADITS KE-1468 untukwudhu. 


Jpj cS\j :J\5 dUU iJoi- - MIA 

» jsOaJI Col pJij <uifr <U)I 4JJ1 

jjJ-j (gts fil ;>J3I 

uLh") p^J 4-j*^ 

y\j £j\ JUS 4 jl^j ^ 4)1 

if £L; ;di tJk} :jii Juf Ifj^: ii ^$1 

• . T • • 1 { ? ^ ^ i"? •? 

^ & \)y*y «*af**» ^ 

lij i— j\j r? i !(^ <>^>i) 

(o^jL^oJI I^oU- 


Anas bin Malik berkata, "Ketika waktu shalat 
Ashar tiba, orang-orang mencari air wudhu 
namun tidak mendapatkannya. Lalu aku 
melihat Rasulullah diberi air wudhu. Beliau 
kemudian meletakkan tangannya di dalam 
bejana tersebut seraya memerintahkan 
orang-orang untuk berwudhu darinya." Anas 
berkata, "Aku meiihat air keluar dari jari-jari 
beliau hingga semua orang sampai yang 
terakhir dapat berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Wudhd' (4), Bab: 
Berwudhu ketika datang waktu shalat (32)) 


£4 : Memancar. 

‘fAjiS j if. j* : Orang-orang berwudhu 
semuanya dari yang pertama hingga terakhir 
tanpa seorang pun ketinggalan, dan orang 
terakhir yang wudhu termasuk dalam 
hukum ini, karena rangkaian kata-kata 
menunjukkan umum dan dilebih-lebihkan, 
karena (jIc.) di sini menjadikan kemutlakan 
kata keterangan waktu bermakna (,£), seakan 
perawi hadits (Anas) berkata, “Hingga orang- 
orang di barisan terakhir ikut wudhu, dan 
Anas termasuk salah satunya.” Jika kita 
menyatakan orang yang berbicara termasuk 
dalam cakupan umum kata-katanya, baik 
dalam hal perintah, Iarangan, atau kabar, 
berarti mengikuti pendapat jumhur ulama. 


HADITS KE-1469 

£8 ttjjfr :J\i Xjf- - MV\ 

i31 ijjL & &\ 

JUi l$l <J2 13 

j \yej>\ 

JUi 0\vj^ fLj &\ dll 


923 



* - f c. * ,t' i }• s-r»?„ t >" ,-?, 

<Jl>I ^jju >3 <»J0Xi> <ULJjl Ijjl 

? 0 • 5" „ . ^ >!.•<{' jt - > - ^ - i2< i ^ , 

O-Jbj UbUJL4*3.<U^*JL9 jKXi 4 ju» 0® ^yAj 

<iU J> i£Xb\j .*{£ S^h 4*^^ j4“J fill sJoaJj 

.aUkl 11 fLj ^ &i ^lu all 

dl^AJA>* *l> p£=> :o pii Jll (jjill Jjilj jJI lid 

^ 4i! p> 4i! «Pjl Sjii :dJ\l 


J4-S3 oi ^ cpJi 


Jjil — Uvlii fcjf jlLu J\5 — ill 

:jll a^-i tffj ill llE ;oi :jl3 iO-ll jp 

jji jk -£=jA Us Ufe-fo 

jjl fi ‘J^l «£ jjl : J5 $ JjK tjl^l 


#» <* <-■»-* 


' > ' if S' i' ' > ■< s{ , - j I?. • - - 

g£? jji jl ‘oJX-U ^ jjd fJ al «£-■& gj* 

S»- jjl jf Jj jJ 4»jiii 

°t :»Syi i_jbS” (1 :j <>- 




51 js pi ^ii jfi jui sSCc. # m nuji 

LJuifo fUs *sU ^1 (P 5 ^JJl 5^ 

tjju/j pLC- <U)I j p> ®gl)l JULmi 3jd\i V^>1 

\>T &**1 jiiS» jjl jM- fii Jpj 5 ; Jill 

jQM <p l^jSso O' >.*». £ pljl : jlH 

jjJ J- 2ai <_>lj Y :jLaJ^|l i—Jli* <_>US" "W <9-^i-i) 

O^t 


Abu Humaid As-Sa'adi menuturkan, "Kami 
mengikuti perang Tabuk bersama Nabi 2g. 


Ketika sampai di lembah perkampungan 
suatu kaum, di sana ada seorang wanita 
yang sedang berada di kebunnya. Maka 
Nabi berkata kepada para shahabatnya, 
'Taksirlah buah pohon kurma ini.' Rasulullah 
menaksir pohon kurma itu sekitar sepuluh 
wasaq. Lalu beliau berkata kepada wanita 
itu, 'Hitunglah penghasilan dari kebun ini.' 

Ketika kami sampai di Tabuk, beliau bersabda, 
'Maiam ini akan berhembus angin yang sangat 
kencang. Oleh karena itu, jangan ada seorang 
pun yang berdiri. Bagi yang membawa unta 
agar mengikatnya.' Kami pun mengikat unta- 
unta kami dan kemudian angin berhembus. 
Tiba-tiba ada seseorang berdiri hingga angin 
menerbangkanya ke gunung Tha/i. 

Kemudian raja negeri Ailah menghadiahkan 
seekor bighai putih kepada Nabi jg dan 
memberikan kepada beliau pakaian burdah 
(pakaian selimut untuk melindungi dari udara 
dingin) dan beliau mengukuhkannya (raja 
Ailah) sebagai penguasa negerinya. 

Ketika beliau kembali ke perkampungan 
tadi, beliau bertanya kepada wanita tadi, 
'Berapa banyak kurma kebunmu?' Wanita itu 
menjawab, 'Sepuluh wasaq sesuai taksiran 
Rasulullah $§.' Lalu Nabi bersabda, 'Aku ingin 
segera kembali ke Madinah. Siapa yang 
mau segera kembali ke Madinah bersamaku, 
maka berkemaslah.' 

Ketika— Ibnu Bakkar berkata yang 
maknanya— sampai di Madinah, beliau 
bersabda, 'Ini adalah Thabah (sebutan untuk 
kota Madinah))' Ketika melihat gunung Uhud, 
beliau berkata, 'Ini adalah sebuah gunung 
yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. 
Maukah kalian aku beritahu tentang rumah 
orang Anshar yang paling baik?' Mereka 
menjawab, 'Mau.' Beliau bersabda, 'Rumah 
Bani An-Najjar, kemudian Bani Abdul Ashal, 
kemudian Bani Sa'adah atau Bani Al-Harits 
bin Al-Khazraj, dan untuk setiap rumah Anshar 
ada kebaikan padanya.' 


924 



Kemudian kami berjumpa dengan Sa'd 
bin Ubadah. Abu Usaid berkata, 'Tahukah 
kalian bahwa Rasulullah telah menganggap 
baik orang-orang Anshar dan menjadikan 
kita terakhir (sebagai orang baik)?' Lalu 
Sa'd menemui Nabi dan berkata, 'Wahai 
Rasulullah ^ , rumah orang-orang Anshar 
telah engkau anggap sebagai rumah yang 
baik, dan kami diletakkan di akhir' Beliau 
menjawab, 'Cukuplah bagi kalian untuk 
menjadi golongan orang-orang yang baik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "ZakaC (24), Bab: 
Mentaksir kurma (10), dan Kitab: “Akhlak- 
Akhlak Terpuji orang-orang Anshai" (63), Bab: 
Keutamaan rumah-rumah orang Anshar (7)) 


tiS : Al- 


Khattabi menjelaskan, maksudnya penduduk 
Madinah, sama seperti firman Allah s^di 
dalam Al-Qur’an, (x^SJl jLl}) maksudnya 
penduduk negeri, mudhaf-nya dibuang, dan 
penduduk Madinah adalah kaum Anshar. 


: Seakan kata (j£i) dibuang dari kalam 
Rasulullah ^j§, dan inilah yang dimaksud. 


TAWAKAL DAN TERLINDUNCNYA BELIAU 
DARI GANGGUAN MANUSIA 

HADITS KE-1470 


Penjelasan 

2J5 : Salah satu kawasan dataran rendah Syam. 

Uyi 5i >S}\j : Kota kuno di antara Madinah dan 
Syam. 

l : Kata ini berasal dari kata kharsh yang 
berarti dugaan. 

\£t ^ U : Simpanlah seukuran hasil yang 

muncul dari pohon tersebut dengan ditakar. 

ibid* : Ikatlah dengan tali. 

: Kawasan kuno di pesisir panted. 

Vc Sj : Nabi memberi pakaian kepada 
penduduk Ailah. 

c&'j : Untukpenguasa Ailah, maksudnya 
menetapkan negeri mereka, penduduk 
setempat di sebut sebagai penduduk laut 
karena mereka tinggal di pesisir pantai. 
Artinya, Nabi mempertahankan negeri 
mereka dengan kompensasi membayar jizyah. 

di : Kata di sini bermakna 35 , yaitu ^ 
(berapa hasilnya). 

: Hasil buahnya. 

ppj fpi &l 4i\ SyLj Jpp. : Mashdar nashab 
menggantikan kata vjti. atau sebagai ‘athaf 
bayan kata 


lijji :J\S «4jjl -U& iji ji\^- - MY* 

uAi jj u i^ A»J«C< 4jjl 

cJt jji3 £ Qjkj &uit 

4 Ja3» 5S& HZ li jfisii 3 

jpj ifos ii \ig. >Jji 


JLt\i bl3 cliL*i jjjjj aILc- ftll 4JJl 

^ £tl 4 ^ : JUl £4 JO 

:j\3 \sli ip- ci?PS 

IJJD ^3 Jji 3 jaJ 4JJ1 :cJl3 ^ (JiALu 

<ul& 4JUl 4*j\ju :Jb 

>_»L rr v_ibS" "H 


3abir bin Abdullah berkata, "Kami pernah 
ikut perang bersama Rasulullah jg di wilayah 
Najed. Ketika waktu isirahat siang tiba, 
beliau berada di dekat lembah yang banyak 
pepohonan berduri. Beliau singgah di bawah 
pohon untuk berteduh dan menggantungkan 
pedangnya di pohon tersebut, sedangkan 


925 



orang-orang berpencar mencari pohon untuk 
berteduh. Tatkala kami sedang beristirahat, 
tiba-tiba Rasulullah % memanggil kami. 
Kami langsung bergegas mendatangi 
beliau. Ternyata seorang Arab badui tengah 
terduduk lemah di hadapan beliau. Beliau 
bersabda, 'Orang ini mendatangiku saat aku 
tertidur lalu mengambil pedangku. Ketika aku 
terjaga, dia sudah berada di atas kepalaku 
dengan menghunuskan pedang seraya 
berkata, 'Siapa yang dapat melindungimu 
dariku?' Aku menjawab, 'Allah.' Kemudian 
dia memasukkan pedang itu ke sarungnya 
sambil tertunduk lemas seperti ini.'" 

Dabirberkata, "Rasulullah jgtidak menghukum 
orang itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pererangan" (63), Bab: 
Perang Al Musthaliq dari Khuza'ah (32)) 

Penjelasan 

: Panas yang sangat menyengat. 

: Pohon besar yang ada duri-durinya. 
JLL JSjU-V j : Menghunus pedang. 

IsLi : Terlepas dari warangkai. 
ttii : Sarungkanlah pedang itu! 


PENJELASAN TENTANC PETUNJUK DAN 
ILMU YANG DENGANNYA BELIAU DIUTUS 


HADITS KE -1471 


-J\ ^ - UY\ 
& AJ &l U jii : jd^j 

tSjf oil fig 

yssS3 1 ;di ciJ 

au! *UJI \^a 

- ijajUa 1 $JLa Co Liu J J&JJJ 


. 5 ? cJS Vj SU JJuJ H eft dj 

(jjLu U AaAJ j 4 JJ 1 J 3 JIa CJJA3 

L*iJ3 Ciija p "y> Jj&j jJl£j jaIjC 4j 4JJI 

.AJ ci-jf 4Jl JJA fSj 

pUJi cJui Aijii I41 A :aj| 3 j jj 
(jJlC-j pic- J-hi (_jU r* ipJUJt r : j 4»^>-t) 


Abu Musa meriwayatkan dari Nabi yang 
bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu 
ya ng Allah mengutuskudengan membawanya 
adalah seperti hujan yang lebat yang turun 
mengenai tanah. Di antara tanah itu ada 
jenis yang dapat menyerap air sehingga 
dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan 
rerumputan yang banyak. Dan di antaranya 
ada tanah yang keras lalu menahan air 
(tergenang) sehingga dapat diminum oleh 
manusia, memberi minum hewan ternak, dan 
untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada 
permukaan tanah yang berbentuk lembah 
yang tidak dapat menahan air dan juga tidak 
dapat menumbuhkan tanaman. 

Perumpamaan itu adalah seperti orang 
yang paham agama Allah dan dapat 
memanfaatkan apa yang aku diutus 
dengannya. Dia mempelajarinya dan 
mengajarkannya. Dan perumpamaan orang 
yang tidak dapat mengangkat derajat dan 
tidak menerima hidayah Allah dengan apa 
yang aku diutus dengannya." 

Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, "Dan 
di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk 
lembah yang dapat menampung air." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Keutamaan 
orang yang berilmu dan mengajarkanya (20)) 


Penjelasan 

fcil X£e : Di antara tanah, ada tanah yang 
bersih, maksudnya tanah yang bagus. 


926 



fejl : Rerumputan kering ataupun basah. 

: rerumputan basah. 

: Jamak tidak mengikuti qiyas, 
maksudnya air tidak meresap dan tanaman 
tidak tumbuh di tanah tersebut. 

££> : Dengan tanah-tanah tandus. 

IjSi 5 : mereka memberi minum hewan-hewan 
ternak mereka. 

jUj : Jamak dari yaitu tanah datar dan 
halus. 

ijl : Menjadi faqih. 

\l\j uUi j ji: Bersikap sombong dan tidak 

mau melirik ke arahnya, ini termasuk puncak 
kesombongan orang. 

*uil : Minum di tengah siang hari. Imam 
An-Nawawi menuturkan dalam Syarh 
Muslim; makna dan maksud hadits ini 
adalah mengumpamakan petunjuk yang 
dibawa Nabi dengan hujan. Tanah ada 
tiga macam, demikian halnya manusia. Jenis 
tanah pertama adalah tanah yang mendapat 
manfaat dari hujan hingga menumbuhkan 
tanaman setelah sebelumnya tandus dan 
kering, menumbuhkan rerumputan dan 
tanaman hingga memberi manfaat bagi 
manusia dan hewan. Demikian halnya jenis 
manusia pertama, petunjuk dan ilmu sampai 
kepadanya, ia kemudian menjaga petunjuk 
dan ilmu itu, lalu ia hidupkan hatinya, ia 
amalkan, dan ia ajarkan kepada orang lain, 
sehingga ia mendapatkan manfaat dan juga 
memberi manfaat pada orang lain. Jenis 
tanah kedua adalah tanah yang tidak bisa 
memberi manfaat untuk dirinya sendiri, 
namun memberi manfaat untuk yang lain, 
yaitu menahan air untuk yang lain, sehingga 
air ini bisa dimanfaatkan manusia dan 
hewan. Demikian halnya jenis manusia 
kedua, hati mereka menghafal namun tidak 
memahami apa yang dihafal dan tidak bisa 
memetik makna dan hukumnya, mereka juga 


tidak memiiiki kesungguhan dalam ketaatan 
dan amal yang bisa memberi manfaat untuk 
diri sendiri. Manusia seperti ini bermanfaat 
bagi orang lain melalui ilmu yang mereka 
sampaikan. Jenis tanah ketiga adalah tanah 
tandus yang tidak menumbuhkan tanaman. 
Tanah seperti ini tidak bisa memanfaatkan 
air, juga tidak bisa menahan air untuk 
memberi manfaat bagi yang lain. Demikian 
halnya manusia jenis ketiga, mereka tidak 
memiiiki hati yang menghafal, dan tidak 
memiiiki pemahaman. Saat mendengar ilmu, 
mereka tidak memetik manfaat dari ilmu itu, 
juga tidak menghafalnya untuk memberi 
manfaat bagi orang lain. 


KECINTAAN NABI M KEPADA UMATNYA 


HADITS KE-1472 


4i\ -J\ - MY? 

UjI :Jjjb pSjj alls. 4I1I 

fry- M djb fiS 

b\3 ^ ‘4*5 

^5 Cf- ^ 


Abu Hurairah m mendengar Rasulullah 
bersabda, "Perumpamaan diriku dan 
perumpaman manusia yang kudakwahi 
adalah bagaikan seseorang yang 
menyalakan api (lampu)) Di kata api itu 
menyinari sekelilingnya, maka serangga- 
serangga dan hewan menuju api itu, 
kemudian orang tersebut menarik serangga- 
serangga tadi tetapi ia kalah sehingga 
terjerumus ke dalam api. Maka, akulah yang 


927 



menarik ikat pinggang kalian dan api ketika 
mereka terjerumus di dalamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-halyangmelunakkan 
hatf (81), Bab: Berhenti dari maksiat (26)) 

Penjelasan 

: Menyalakan. Wuqun nar artinya nyala 
api, kata ini berasal dari akar kata ^ jU 
artinya lari, disebut demikian karena nyala 
api bergerak-gerak. 

oilif : Sangat bersinar terang, seperti 
disebutkan dalam firman-Nya, “Dia-lah yang 
menjadikan matahari bersinar dan bulan 
bercahaya." (Yflnus: 5). o»U>l adalah kata kerja 
transitif ( muta'addi ), sehingga U dalam hadits 
ini adalah masuhul, artinya api menyinari 
sekitar orang yang menyalakannya. 

Jx$\ : Hewan yang asalnya seperti 
nyamuk, bentuk tunggalnya liljS, hewan 
ini beterbangan dan berjatuhan di lampu 
karena pandangan mereka lemah, karena 
itulah hewan-hewan ini mencari cahaya 
siang hari, saat melihat pelita di malam 
hari, mereka mengira berada di rumah 
gelap dan pelita tersebut dikiranya celah di 
dalam rumah gelap menuju tempat terang, 
hewan-hewan ini terns mencari cahaya dan 
menjatuhkan diri ke dalam celah itu. Ketika 
mereka melintasi celah tersebut dan temyata 
gelap, mereka mengira tidak mengenai 
celah tersebut, sehingga kembali lagi hingga 
terbakar. Hewan-hewan ini seperti serangga, 
nyamuk, belalang, dan lainnya. 

: Mereka masuk ke dalam api. 

: jamak yaitu tempat mengikat 
sarung (pinggang). Di sini, kata ganti 
dialihkan dari kata ganti orang ketiga ke kata 
ganti orang kedua untuk memperhatikan 
kondisi parah hadirin agar nasehat yang 
disampaikan benar-benar membekas di hati 
mereka. 


j&l jZ : Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang 
menyebabkan pelakunya masuk ke dalam 
neraka. Ini namanya pengalihan kata ganti 
dari kata ganti orang kedua ke kata ganti 
orang ketiga. 

: Mereka masuk. 


MUHAMMAD ADALAH PENUTUP PARA 
NABI 


HADITS KE-1473 


5? ilfr &\ &?J -J - uvr 


jiij 3j :j\3 jlLj &S. &\ & fill 
lio Jj J?*j ^ lyt 


j ® » Sfi if & % te\j 

5i^l ptf. Ulj ctJjl US &JJI 

(jwJl pjU- >A v r >bS' : j tJJjtiyJI **^J-l) 

(^Ly 4~L& <U)l 


Abu Hurairah se> mendengar Rasulullah 
bersabda, "Perumpamaanku dan Nabi-Nabi 
sebelumkusepertiseseorangyangmembangun 
suatu rumah lalu dia membaguskannya dan 
memperindahnya, kecuali ada satu labinah 
(tempat lubang batu bata yang tertinggal 
belum diselesaikan) yang berada di salah 
satu sudut rumah tersebut. Manusia kemudian 
mengelilinginya dan terkagum-kagum sambil 
berkata, 'Duh, seandainya ada orang yang 
meletakkan labinah (batu bata) di tempatnya 
ini (menutupi))'" Beliau bersabda, "Maka 
akulah labinah itu dan aku adalah penutup 
para Nabi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (6 1), Bab: 
Penutup para nabi (18)) 


928 



Penjelasan 

hJ : Potongan tan ah yang dijadikan seperti 
adonan kemudian dikeringkan, lalu dijadikan 
bahan bangunan tanpa dibakar. 


3g£ diutus untuk menyempumakan akhlak- 
akhlak mulia, beliau seakan batu bata untuk 
membenahi sisa rumah tersebut. 


HAD ITS KE-1474 

Jll :Jl3 4jjl ^ ji\e* - \tVl 

^ :oM 5 JtfM 

aLSji 

• 

(jLy *Jlfr <i)l 


Dabir bin Abdullah as mendengar Nabi 
$$ bersabda, "Perumpamaan aku dan 
nabi*nabi sebelumku seperti seseorang 
yang membangun suatu rumah lalu dia 
menyempurnakannya dan memperindahnya, 
kecuali ada satu labinah (tempat lubang batu 
bata yang tertinggal belum diselesaikan)) 
Lalu manusia memasuki rumah tersebut 
dan terkagum-kagum sambil berkata, 'Duh, 
seandainya saja labinah ini disempurnakan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bud/ Pekerti" (61), Bab: 
Penutup para nabi £§ (18)) 

Penjelasan 

cjj) S^S : mubdata', khabamya 

dibuang, maksudnya andaikan tidak ada 
batu bata yang kosong, tentu bangunannya 
sempurna. Nabi menyamakan para nabi 
dan apa yang mereka bawa (petunjuk, ilmu, 
dan tuntunan menuju akhlak-akhlak mulia) 
seperti rumah dengan pondasi kuat dan 
bangunan tinggi, namun masih ada satu batu 
bata yang kosong. Nabi kita Muhammad 


PENETAPAN TELACA BAGI NABI DAN 
SIFAT-SIFATNYA 

HAD ITS KE-1475 


&\ Ji - UYo 

Jp U! :JjJb pSy 4_Jl£ 


Jj ij j i_jL #r rjli jJl AN :j «>^.|) 


Hadits Jundab. Aku mendengar Nabi jg 
bersabda, "Aku akan mendahului kalian di 
telaga."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

: £yj\ adalah orang yang lebih dulu 
datang ke sumber air sebelum yang lain lalu 
mempersiapkan keperluan mereka. Farth di 
sini berarti pahala atau syafaat. Nabi berada 
di depan umat untuk memberi mereka syafaat. 
Imam An-Nawawi menuturkan dal am Syarh 
Muslim; Al-Qadhi Iyadh rhu. menyatakan, 
“Hadits-hadits tentang telaga shahih, wajib 
diimani, dan mempercayai keberadaan telaga 
Nabi £jjg termasuk bagian dari iman. Telaga 
yang disebut dalam hadits ini sesuai zhahirnya 


1 Imam Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim, 
'Qadhi Iyadh $ &£ berkata, 'Hadits-hadits tentang haudh 
(telaga) adalah sahih, mengimaninya adalah wajib, 
dan membenarkannya termasuk bagian dari keimanan. 
Menurut ahlus sunah wal jamaah, ia sebagaimana 
zahirnya, tidak boleh dita'wilkan dan diperselisihkan. 
Hadits-hadits tentang haudh dinukil secara mutawatir dan 
diriwayatkan oleh beberapa shahabat."’ 


929 



menurut ahlussunnah wal jamaah, tidak 
ditakwilkan ataupun diperselisihkan. Hadits 
ini dinukil secara mutawatir, diriwayatkan 
banyak sekali sahabat 


setelah penghisaban dan selamat dan neraka. 
Inilah minum yang setelah itu tidak lagi ada 
rasa dahaga.” 


HADITS KE-1476 


^0 : u« - \iY“\ 


f 5*^ £}p 

• •" S* • • »*i • f 

ftei} {Sp! 0^ 

Jjij j uL ©Y* :j 3U» jll ubl^ A\ 


Sahal bin Sa'd meriwayatkan bahwa Nabi £jg 
bersabda, "Aku akan mendahului kalian di 
telaga. Siapa yang melewatiku pasti minum, 
dan siapa yang meminumnya tak akan haus 
selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum 
yang mendatangiku yang aku mengenalnya 
dan mereka juga mengenaliku, tapi kemudian 
antara aku dan mereka dihalangi." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-halyangmelunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan • - 

: Adalah orang yang lebih dulu datang 
ke sumber air sebehim yang lain untuk 
memperbaiki tempat air. 

U& : Tidak dahaga. Imam An-Nawawi 
menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh menyatakan, 
“Secara zhahir, meminum air dari telaga ini 


2 Imam Nawawi berkata, "Qadhi Iyadh berkata, 'Hadits 
ini sekilas menjelaskan bahwa minum air telaga (haudh) 
terjadi setelah peristiwa hisab dan manusia selamat 
(keluar) dari api neraka. lalah yang tidak akan merasa 
kehausan selama-lamanya." 


HADITS KE-1477 


Jjiji JUauu 31 - HYY 

*c ii tiff 

6*0 likl : jjSS <2jJu 

4lll Jjij j u>L ©X* jll AX ij 


Abu Said Al-Khudri m menambahkan 
dalam riwayat, "Kemudian aku berkata, 
'Mereka itu bagian dari (umat)ku.' Dikatakan, 
'Sesungguhnya engkau tidak mengerti apa 
yang telah mereka perbuat sepeninggalmu.' 
Lalu aku berkata, 'Celaka dan celakalah orang 
yang mengubah (agama) sepeninggalku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hal-halyangmelunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

$1 : Orang yang dihalangi untuk 

menghampiriku. 

& : Dari golongan umatku. 

DIv U : Melakukan kemaksiatan yang 
mengharuskan mereka untuk dijauhkan 
darimu. 

li iJ. : Binasalah mereka, binasalah 

mereka, beri’irat nashab sebagai mashdar, 
dan pengulangan untuk penegasan. 

jh : Agamanya, karena beliau tidak 
mengatakan untuk para pendurhaka selain 
kekafiran, "Binasalah, binasalah!" tapi 


930 



memberi mereka syafaat dan memperhatikan 
urusan mereka. 


Juft - MV A 


HADITS KE-1478 

& * ji« * 

pjw ^4*** o 4JJ1 ^*9 

isffais SiS i*. v^i js 6 u 4 ji ,5*4? 

dj*> (j ®r :jU Jt\ » -jlsS" A\ :j <*-^>-1) 

O^ljlLkcililrJU- 


berasal dari fa’il, tapi dari mashdar. Tidak 
benar jika dikatakan; \j£ U atau J4)t 
^i£ j* , yang benar adalah; lit: iii U dan £ 
\!S ja \Ja\z ill , kata-kata seperti ini banyak 
disebut dalam bait-bait syair, namun mereka 
(orang-orang Kufah) ingkari, mereka anggap 
kata-kata seperti ini menyimpang dan 
tidak bisa dijadikan qiyas, padahal hadits 
ini menunjukkan kata-kata tersebut benar, 
meski jarang digunakan, seperti disebut 
dalam perkataan Umar bin Al-Khattab a$; 

iilj- U# l '£Jo (siapa menyia-nyiakannya, 
maka ia lebih menyia-nyiakan selainnya). 

sUJUl f.J *& : Seterang dan sebanyak bintang- 
bintang di langit. 


Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Telagaku jauhnya 
sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih 
daripada susu, baunya lebih wangi daripada 
minyak misk, dan cangkirnya sebanyak 
bintang di langit. Siapa meminumnya, ia tak 
akan haus selamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-halyangmelunakkan 
hatf’ (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

£ £ 

0$' ot J» : Al-Qasthalani menjelaskan, kata- 
kata ini memperkuat pendapat orang-orang 
Kufah bahwa fi'il tafdhil boleh diberlakukan 
untuk wama. Mereka berhujah pada syair 
berikut; 

Anak gadis mengenakan baju panjang yang 
longgar 

Lebih putih dari wanita BaniAbadh 

Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh 
Muslim • para ahli nahwu menyatakan, fi’il 
ta’ajjub yang bentuknya & bentuk fi’il 
madhi-nya hanya terdiri dari tiga huruf, 
jika lebih dari tiga huruf, ta’jub-nya tidak 


HADITS KE-1479 


li&Z ji 

i" : 1 ii a: . s * „ \ ih 

jf ^ 4^13 \jL£. 

fit ^13) *£& yj $ 

jp $$ d\ &i & \ tfx Jii5 (S^f 

Jill j A\ :j 

Oijsaiiiu-kfribhju 


* «• ? • 


Asma’ binti Abu Bakar ® meriwayatkan 
bahwa Nabi bersabda, "Aku tetap di telaga 
hingga aku bisa melihat siapa saja di antara 
kalian yang minum. Lalu ada beberapa orang 
yang ditahan sehingga aku mengatakan, 
'Wahai Rabbi, ia adalah bagian dari diriku dan 
bagian dari umatku.' Maka dijawab, 'Apakah 


931 



kamu mengetahui apa yang mereka lakukan 
sepeninggalmu? Demi Allah, mereka tak henti- 
hentinya berbalik ke belakang (murtad))'" 

Ibnu Abi Mulaikah (perawi dan Asma') selalu 
memanjatkan doa: 

"Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari 
berbalik arah ke belakang (murtad) atau 
terkena musibah dalam agama kami." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Hal-hal yang melunakkan 
hatP (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53) ) 


orang yang hidup dengan orang yang telah 
mati. Kemudian beliau naik mimbar seraya 
bersabda, 'Sesungguhnya aku mendahului 
kalian dan aku adalah saksi atas kalian. 
Sungguh, tempat yang dijanjikan bagi kalian 
adalah telaga dan aku benar-benar telah 
melihatnya dari tempatku ini. Sungguh, 
bukanlah syirik yang lebih aku khawatirkan 
tetapi aku lebih mengkhawatirkan dunia 
yang akan kalian perebutkan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Uhud (1 7)) 


Penjelasan 

.j&JsU je : Yaitu pada hari Kiamat 

jjS “j * : Di dekatku. 

viyLi Ja : Apakah kau tahu. 

: Mereka tetap atau selalu. 
jp : Murtad. 


HAD1TS KE-1480 

S -> “ll- ' 

Oj-j lH’ V* JV* ~ NtA ‘ 

p fe* 

uvj ij l 31 : jiS 

</& & Jlj 015 

J53j cljfjls O' cJj Jl3 <11 a 

O' 1 16» 

(jb-l ijjc v-jU W 


Uqbah bin Amir berkata, "Rasulullah 
menshalati para korban Uhud setelah delapan 
tahun, 3 seolah-olah seperti perpisahan antara 

3 Bilangan itu merupakan penggenapan. Sebab, peristiwa 


Penjelasan 

Ottj- $15 jJu : Ini dilebih-lebihkan, karena 
perang Uhud teijadi pada bulan Syawal 
tahun 3 Hijriyah, dan Nabi jg wafat pada 
bulan Rabi’ul Awal tahun 11 Hijriyah, dengan 
demikian rentang waktunya selama tujuh 
tahun. 

ir } : Aku mendahului kalian ke telaga laksana 
orangyangmempersiapkansegalasesuatunya 
di telaga untuk kalian, ini mengisyaratkan 
kematian beliau sudah dekat 

U 13 : Saksi untuk amal perbuatan 

kalian. 

: Pada hari Kiamat. 

: Dengan menggugurkan salah satu ta’, 
artinya kalian menginginkannya. 


HAD ITS KE-1481 

4Ul 5yt***A 0 J - MAN 

fUjt d : jis fLj aIe &\ 0^ 

S*Jad ^ jp 


perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal tahun tiga 
Hijriyah, dan Nabi jg wafat pada bulan Rabi'ul Awal 
tahun sebelas Hijriyah. Jadi saat itu adalah tujuh tahun 
setelah perang Unud ditambah tidak lebih dari setengah 
tahun. 


932 



gjjJj S Jill :j\iy oj u: : j/U JjS 

<ilt Jjij j «— »U of <_>h5” AN <9-^1) 

Oj^llJUttUlrJUu- 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi $g yang bersabda, "Aku akan 
mendahului kalian di telaga. Diperlihatkan 
pula beberapa orang di antara kalian, 
kemudian mereka ditarik dijauhkan sebelum 
sampai kepadaku. Maka, aku pun berkata, 
'Duhai Rabbi, itu shahabatku.' Tiba-tiba 
muncul suara, 'Sesungguhnya engkau taktahu 
apa yang mereka lakukan sepeninggalmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-halyangmelunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 


Penjelasan 

: Benar-benar akan muncul bagiku, 
jji : Mereka ditarik dariku. 

•jpjA : Mereka bagian dari umatku. 

1 U : Murtad meninggalkan Islam atau 
melakukan berbagai kemaksiatan. 


HADITS KE-1482 

AjijU- - MAT 

5* jlij & &\ & 


Haritsah bin Wahab mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi menyebut-nyebut telaga, 
kemudian bersabda, 'Daraknya seperti antara 
Madinah dan Shan'a.'" 

(HR Bukhari dan Muslim) 


Penjelasan • 

aLjJi o i? 'dZ : Thaibah. 

: Shan'a, Yaman. 


HADITS K.E-1483 

j\S pi 9 i JUl - MAT 

*3^ ^ ^ JV5 S :JV5 «jj$! 

Jjlj ^ ob #r obT AN L^> 1 ) 

(^j&l iiu.pt til : -Oil 


Al-Mustaurid bertanya, "Bukankah engkau 
mendengar beliau menyebut mangkuk- 
mangkuk?" Dijawab (Haritsah), "Tidak." 
Mustaurid kemudian berkata, "Dalam telaga 
itu terdapat mangkuk-mangkuk (sangat 
banyak) seperti bintang-bintang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-halyangmelunakkan 
hatf 1 (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

J i » : Sebanyak dan seterang bintang- 
bintang. 


HADITS KE-1484 


:j\5 I Jc- W yS- jjI - MAt 
C)*)} C*i V-5 jy I 

-till (Jyj j AN : j <»^».|) 

OjjS3tJUtftUl:JU3 


933 



Ibnu Umar meriwayatkan, Nabijigbersabda, 
"Di hadapan kalian ada telaga sebagaimana 
jarak antara 3arba' dan Adzruh ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga baud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 


- Penjelasan 

: Sungguh, aku akan mengusir. 
jlai Uf : Laksana unta asing diusir. 


HAD ITS KE-1486 


Penjelasan 

: Al-Qasthalani menjelaskan, Ar-Rasyathi 
menjelaskan, jarba' adalah bentuk muannats 
dari ajrab, sebuah kawasan di Syam. Adzrah, 
Al-Qasthalani menjelaskan, Ibnu Atsir 
menjelaskan dalam An-Nih&yah ; keduanya, 
maksudnya Jarba' dan Adzrah adalah dua 
wilayah Syam, di antara keduanya terdapat 
sebuah kawasan bernama Ghulwah Saham, 
dan keduanya dikenal di antara Quds dan 
Kurk. 


HAD1TS KE-1485 

> o * >1 . f ^ 

(f- (sej - MAO 




Or? ^ 5*3# 

o* J it 


V vjbf tr : j ^>1) 

(**W 0*“' \J°^' 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
$5 yang bersabda, "Demi Zat yang jiwaku 
di tangan-Nya, sungguh aku akan menolak 
banyak laki-laki dari telagaku sebagaimana 
dihalaunya unta asing dari telaga (pemilik 
unta))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengairan " (42), Bab: 
Orang yang Mengatakan pemilik telaga dan 
bejana lebih berhak untuk mendapatkan air 
yang ada di dalamnya (10)) 


* • + 

- MAI 


cilc (s?j tiUu ^ 

jjJ Sj Jtf $ 

*3 513 bt 

tS^A\ & 

AUl () ubS* A\ :j (^jUUI *^>l) 

jSOl itJsc.1 \j\ : JU; 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa 
Rasuiullah bersabda, "Luas telagaku 
bagaikan antara Ailah dan Shan'a di Yaman. 
Di telaga itu ada banyak kendi sebanyak 
jumlah bintang-bintang di langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hal-hal yang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

: Sebuah kota yang dulu pernah ramai 
dihuni, terletak di ujung lautan Kulzum 
di ujung Syam, saat ini kawasan ini tak 
berpenghuni, kawasan ini dilalui para jamaah 
haji dari Mesir. Dari arah Mesir, kawasan ini 
terletak di sebelah utara, dan dilalui jamaah 
haji dari Gaza. Kawasan ini terletak tepat di 
hadapan kawasan Gaza. 


HAD1TS KE-1487 


O^ *4^ 0? - MAY 

**5* *’* 

^ i'T T- * * A t*- ** , 


934 



\ iff . > i >>>*,- i* * • Jj , 

2& \jj±\ U tfjJtf S : jjili 

* *» *J» 

l)^ 5 j ^ t3^ *—>\z£ A\ <>*^>-l) 


Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi £j§ 
yang bersabda, "Ada manusia yang menuju 
ke telagaku, sampai aku mengetahui, 
mereka mereka dihalau dariku sehingga aku 
berkata, '(Mereka) sahabatkul' Maka Allah 
menjawab, 'Engkau tidak tahu apa yang 
mereka lakukan sepeninggalmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yangmelunakkan 
hatf' (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: “Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

j* : Termasuk umatku. 

1,44^' •’ Mereka ditarik. 
jjS:Di dekatku. 

jJ iii U : Melakukan kemaksiatan- 

kemaksiatan yang menyebabkan mereka 
terhalang untuk meminum air telaga Nabi 3g. 


Sa'd bin Abu Waqash ass berkata, "Ketika 
perang Uhud, aku melihat Rasulullah ^ 
bersama dua orang laki-laki 4 yang sedang 
bertempur membela beliau. Keduanya 
mengenakan pakaian putih, seakan yang 
paling kuat dalam pertempuran. Aku belum 
pernah melihat mereka berdua, baik sebelum 
maupun sesudahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), 
Bab: Firman Allah, "Ketika dua golongan 
daripadamu ingin (mundur) karena takut ." 
(18)) 


Penjelasan 

o%-j : Keduanya adalah Jibril dan Mikalil. 
: Keduanya memerangi orang-orang 

kafir. 

J&jl ill? : Kaf di sini tambahan atau untuk 
menyerupakan, maksudnya laksana 
peperangan manusia yang paling dahsyat. 

Hadits ini membantah pernyataan orang 
yang menyatakan bahwa para malaikat hanya 
berperang bersama Nabi dalam perang 
Badar saja, selain itu mereka hanya sebagai 
pasukan bantuan saja. 


JIBRIL DAN MIKAIL TURUT BERPERANG 
BERSAMA NABI DALAM PERANG UHUD 

HADITS KE-1488 


4JJ1 “ V 

$ 6X\j 

OW \ « j « 1& (AJJ& jjUUJ i 

(jbjuU> Ovjs i) i_jU \A 'H 

(^ImJU * 


KEBERANIAN NABI DALAM BERPERANG 


HADITS KE-1489 
,s >•+ ... - 


54)1 : Jl3 4)1 ^1 - UA* 

(j^lDl 4)1 l j^ 

<opi i^>l sL.Ji jif ^3 JJlj 

fj&li JjfLjAlfr&i j^^Ji 

jj uV us^ jp A P - 1 1 

"'■5 - 


4 Keduanya adaiah malaikat jibril dan Mikail. Hadits ini 
sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa 
malaikat ikut berperang bersama kaum muslimin hanya 
pada saat Perang Badar. 


935 



:Jti p \y\j p .IjilJS p : jij Jpl 

(}J*3j J5l^l «— >U At uil^ o*\ :j 4>^>1) 

(jJjdL i_j. —U 


* y A*\ \.l' i>a, 


Anas bin Malik sss; berkata, "Nabi gg adalah 
manusia yang paling baik dan paling 
berani. Pernah pada suatu malam penduduk 
Madinah panik. Orang-orang pun keluar 
menuju (sumber) suara. Maka Nabi $§ muncul 
menemui mereka, meminta penjelasan berita 
yang ada. Saat itu beliau menunggang 
kuda milik Abu Thalhah yang tanpa pelana 
dan tergantung sebilah pedang di lehernya. 
Beliau berkata, 'Jangan takut! Jangan takutl' 

Kemudian beliau berkata, 'Sungguh, kami 
dapati kuda ini cepat larinya,' atau beliau 
bersabda, 'Sungguh, ia cepat sekali larinya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: Vihacf (56), Bab: 
Membawa dan menggantungkan pedang di 
leher (82)) 

— ---Penjelasan 

: takut. 

fb* 4 * Jill ji £fll ffifeUS : Nabi Jg kembali 
kala mereka semua pergi. 

'j&-\ t/ill j % : Menyelidiki kabar. 

artinya kuda tanpa pelana, 
kata ini disifati sebagai mashdar, kemudian 
dijadikan isim, lalu dijamakkan menjadi 
seperti quful dan aqfal. Mereka 
menyatakan, tidak dikatakan; JLj* seperti 

halnya tidak dikatakan; Jij. 

(J ^ : Jangan takut. Al-Karmani 
menyatakan, orang Arab mengucapkan kata- 
kata ini dengan menempatkan (p) di posisi ft). 

itfjij : Yaitu kuda yang berjalan dengan 
lamban. 

\% : Luas jangkauan kakinya saat berlari. 


KEDERMAWANAN NABI LEBIH KENCANG 
DARI ANGIN YANG BERTIUP 

HAD1TS KE-1490 


4)S\ : jli - MV 

U Sj>?5 % fLj *2* ail 


1 ^ i.i ^ ^ ^,*1 ? > > I <* ^ 1 ^ • 

4A)1 4*. . I JuJ t jjl 

gi» 6*^ & & 

((jlj-£ Lj Jo- v->U 0 : l _y' jJl <_>b£” \ :j Jo-^i-i) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi adalah 
orang yang paling dermawan dalam segala 
kebaikan. Kedermawanan beliau 'fcemakin 
bertambah saat bulan Ramadhan ketika Jibril 
datang menemui beliau. Uibril menemui beliau 
pada setiap malam di bulan Ramadhan untuk 
membacakan Al-Qur'an. Beliau adalah orang 
yang paling dermawan dalam segala kebaikan 
melebihi kencangnya angin yang berhembus." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Permulaan Wahyi/’ (1), 
Bab: Telah bercerita kepada kami Abdan (5)) 


• Penjelasan - 




i U ijit : Sjii beri’rab rafa’ sebagai isim 


Hit , khabamya wajib dibuang, sama seperti 
perkataan Anda; list* o>M ^ /JSil U 
mashdar, yaitu semulia-mulianya Rasulullah 
^adalah ketika beradadibulan Ramadhan, ( j 
5U^j) menempati posisi khabar, maksudnya 
semulia-mulianya Rasulullah jg terjadi pada 
bulan Ramadhan, seluruh rangkaian kalimat 
ini menjadi khabar (6S1, isimnya adalah kata 
ganti yang merujuk kepada Rasulullah gg. 


tlljlil gjll pi-y iiil Jjl Jj/jlS 

: Angin berhembus. Ini mengisyaratkan 
Nabi lebih cepat bermurah hati melebihi 
kecepatan hembusan angin, disebut dengan 
angin berhembus karena angin ini selalu 


936 



HAD1TS KE-1492 


menghembuskan rahmat, di samping sifat 
murah had Rasulullah ig merata untuk 
siapa saja seperti angin berhembus yang 
manfaatnya dirasakan apapun yang dilalui. 


MANUSIA DENGAN AKHLAK PALING 
BAIK 

HADITS KE-1491 

cJij£ :jvS ilc. ill 

ui jiy aii J-i 5^1 

Jl 

jiikl jj— »■ M :i— oSll >1^" VA 

(J*J* Or* 


Anas sss berkata, "Aku menjadi pelayan Nabi 
jig selama sepuluh tahun. Aku tidak pernah 
mendengar beliau berkata kepada saya, 
'Uh,' atau 'Kenapa kamu lakukan ini?' atau 
'Kenapa kamu tidak lakukan ini?."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: Akhlak 
yang mulia dan dermawan dan yang dibenci 
dari kekikiran (39)) 

Penjelasan 

<j{ : Suara yang menunjukkan keluh kesah. 
Para ahli bahasa menjelaskan, uff makna 
aslinya adalah kotoran kuku. Kata ini 
digunakan untuk apa saja yang dianggap 
kotor. Uff adalah isim fi'il yang digunakan 
untuk kata tunggal, ganda, jamak, mu'annats 
dan mudzakkar dengan satu kata. 

"i\ : Apakah tidak, kata-kata ini digunakan 
untuk menghindarkan lisan dari keluh kesah, 
juga untuk meluluhkan perasaan pembantu 
dengan tidak melayangkan celaan padanya. 
Ini termasuk hal-hal terkait nasib baik 
seseorang. 


<un jpj UJ 

fLj &\ 

£i\ 

<JX fii i3f 5s O^j S : jiss fbj 

JbljS yLUjj : J\l 

Sj && lAA cJ^r fi :dlxL& 1 J j\j U 

I IjJb nuclei joJ 

IjuC jU:.J r V :oL-a]I AY 

(l yg jl 


Anas sb berkata, “Ketika Rasulullah tiba 
di Madinah, Abu Thalhah menggandeng 
tanyanku, lalu membawaku ke hadapan 
Rasulullah jg dan berkata, 'Wahai Rasulullah 
jgi, sesungguhnya Anas ini adalah seorang 
anak yang cerdas, maka biarlah ia melayani 
engkau.' Maka aku melayani beliau, baik 
saat bepergian maupun mukim (tinggal)) 
Demi Allah, beliau tidak pernah berkata 
kepadaku terhadap apa yang aku lakukan, 
'Kenapa kamu lakukan ini begitu? Beliau juga 
tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu 
yang tidak aku lakukan, 'Kenapa kamu tidak 
lakukan ini begitu?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "D/yat" (87), Bab: Orang 
yang meminta tolong kepada hamba sahaya 
atau anak kecil (27)) 

- - Penjelasan 

y \ : Ia adalah Zaid bin Sahal Al-Anshari, 
suami Ummu Sulaim, ibu Anas. 

JS : Orang yang berakal. 

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa beliau 
jH tidak pernah menegur Anas terkait apa 
yang ia lakukan dan apa yang tidak ia lakukan. 
Perlu diketahui, yang tidak ditegur Nabi % 


937 



dari Anas hanya terkait urusan pelayanan dan 
adab, bukan berkenaan dengan kewajiban 
dan larangan syariat, karena untuk urusan 
ini, tidak patut untuk tidak ditegur ketika 
terjadi kekeliruan. 


TAK PERNAH MENJAWAB “TIDAK” 
KETIKA DIMINTA 


HADiTS KE-1493 

i«* t • £•* ** + >«r, 

w 

.as 


\i\r 

■ " a" " 

(j—a- i_»U Y\ :>_o Sit VA :j 

(jiiJI jj* Uj 


Dabir m berkata, "Nabi % tidak pernph 
berkata "tidak" tiap kali dimintai sesuatu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyaf (87), Bab: Orang 
yang meminta tolong kepada hamba sahaya 
atau anak kecil (27)) 


Penjelasan 

IS jil U : Tidaklah beliau diminta 

sesuatu pun. 


HADITS KE-1494 

^1)1 jll :J\I <4Jdl JuS> ji\>- doA> - MM 

m3* * *** 

£j> 4 1 ju JJ jS *3* &\ & 

.ti&j t&j £& Jl 

3-^5 ^ 

& 125 

^ 0 " 

Jj-O jl J LLfr 4J 


A aI^ 4fl j (3j -CUXO <4Juol3 wU-w 

— 2* 

<S& ^ IjSj Of :jJ\i fLj 

U :JV5J jfl* ^ # £}» 

(UjJ ( jC- t— A j r : rV(j(jytitJl4j{-p.!} 


Dabir bin Abdullah g8 berkata, "Nabi 3 ® 
bersabda, 'Seandainya tiba kepada kita harta 
dari negeri Bahrain, aku pasti memberikan 
kepadamu sekian, sekian, dan sekian/ 
Namun, harta dari Bahrain tidak kunjung 
datang hingga Nabi 3 ^ wafat. Ketika harta dari 
Bahrain datang, Abu Bakar memerintahkan 
dan berseru, 'Siapa yang telah dijanjikan 
sesuatu atau Nabi $§ berhutang kepadanya 
hendaklah menemui kami/ Maka aku 
mendatanginya dan aku katakan bahwa Nabi 
telah berkata kepadaku begini dan begitu, 
lalu ia (Abu Bakar) memberiku setangkup, lalu 
aku menghitungnya dan temyata berjumlah 
lima ratus. Lalu ia berkata, 'Ambillah lagi 
seperti itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jam/nan" (74), Bab: 
Orang yang menjamin hutang orang yang 
telah meninggal (3)) 


Penjelasan 

ju jj '} : Sebuah kawasan antara 
Bashrah dan Omman, maksudnya andai 
harta dari Bahrain benar-benar datang. 


;ic. : Janji. 

2j Jii : ijst Jijli l*i 

mengikuti pola kata artinya seseorang 
menaburkan tanah dengan tangan, dan makna 
kata ini disertai genggaman dan lemparan. 


Sii : Ibnu Qutaibah mengartikan; menciduk 
sepenuh dua telapak tangan. Ibnu Faris 
mengartikan; sepenuh kedua telapak tangan. 


\$L* ii- : Dua kali limaratus dinar, sehingga 
totalnya mencapai seribu limaratus dirham. 


938 



RENDAH HATI DAN KASIH SAYANCNYA 
TERHADAP ANAK-ANAK DAN KELUARGA 

HADITS KE-1495 

:jll ££ &\ dUU & J?\ - tt*o 
aIIc. <-£■* 


p-^6 i ^ S " ^1 Jj-'j 

^$5 «2U$ &j 

* 11 * 5jjl j-tf fjjl \Ilc- cJla^J *-jL 
#3 SJ # $ JiSS oiijii fLj 
<J> j}l G : JCSS 4 ji j^j 15 cJfj -il» &i 
*l£ &i juJ ^>u *J frj vjSj 
^i<Jb* % oj£ ^Jlsji3 £Jj #3i Sj :^J 
15 ^ 13 " 1^13 J°JL ^ 

JM Jji >->1 j tt u>ls5* tr ^IjImJI 4>^>l) 

V5l :j~L-y ^-iC 1 


Anas bin Malik m berkata, "Kami bersama 
Rasulullah gg mendatangi Abu Saif Al-Qain 5 
yang (istrinya) telah mengasuh dan menyusui 
Ibrahim %g& (putra Nabi 2g)) Lalu Rasulullah 
mengambii Ibrahim dan menciumnya. 
Setelah itu, pada kesempatan yang lain kami 
mengunjunginya pada saat Ibrahim telah 
meninggal. Hal ini menyebabkan kedua 
mata Rasulullah berlinang air mata. 

Lalu berkatalah Abdurrahman bin Auf m 
kepada beliau, 'Mengapa engkau menangis, 
wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah 
rahmat (tangisan kasih sayang))' Beliau lalu 
melanjutkan dengan kalimat yang lain dan 


5 Namanya, Al-BarrS' bin Aus Al-Anshari. 


bersabda, 'Kedua mata boleh mencucurkan 
air mata, hati boleh bersedih, hanya kita 
tidaklah mengatakan kecuali apa yang 
diridai oleh Rabb kita. Dan kam sangat 
bersedih dengan perpisahanmu ini, wahai 
Ibrahim, sangat bersedih.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Hadits Nabi$g: " Sesungguhnya kami bersedih 
berpisah denganmu" (44)) 

Penjelasan 

: Pandai besi, namanya Barra' bin Aus Al- 
Anshari. 

% : Wanita yang menyusui anak orang lain, 
kata ini digunakan untuk mu'anntas dan 
mudzakkar. 

: Mengeluarkan dan menyerahkan 
nyawa seperti orang menyerahkan harta 
miliknya untuk ia berikan kepada orang lain 

: Meneteskan air mata. 

cJlj : Di-'athaf-kan kepada kata yang dibuang, 
perkiraannya; orang-orang tidak sabar ketika 
mengalami musibah, mereka sangat bersedih 
hati, dan kau melakukan seperti yang mereka 
lakukan padahal engkau mendorong untuk 
bersabar dan melarang berkeluh kesah. 

: Maksudnya kondisi yang kalian lihat 
dariku. 

if-j : Kelembutan hati dan kasih sayang 
terhadap anak yang muncul kala 
merenungkan kondisinya, bukan keluh kesah 
ataupun tidak sabar seperti yang kau kira. 

: Yaitu air mata pertama disusul 
air mata berikutnya, atau kata-kata pertama 
disusul kata-kata berikutnya, yaitu kata-kata 
beliau 0). 

6j£ vifliij ouil 6l : Kata keija disandarkan 
kepada bagian tubuh untuk mengingatkan 
bahwa hal semacam ini berada di luar 
kemampuan seorang hamba, ia tidak mampu 
menahan diri untuk menangis, seakan air 


939 



mata yang mengalir enggan berhenti hingga 
seakan air matanya sendiri yang mengalir, 
bukan Nabi jg yang menangis, karena itulah 
beliau mengucapkan, “Sungguh, kami 
sangat sedih berpisah denganmu,” beliau 
menyebut kata dengan pola maful, bukan 
dengan pola fa’il, maksudnya kesedihan 
bukan perbuatan kami, tapi menimpa kami 
bukan atas kehendak kami, dan seseorang 
tidak dibebani melakukan perbuatan orang 
lain. Perbedaan antara air mata dan tutur 
kata; tutur kata lisan bisa dikendalikan, tidak 
seperti air mata, karena air mata dikendalikan 
mata, sama seperti pandangan. Bukankah 
ketika mata terbuka pasti menatap sesuatu, 
baik orang yang menatap mau ataupun tidak? 
Perbuatan menatap adalah perbuatan mata. 
Tidak demikian halnya dengan lisan, karena 
lisan dikendalikan orang. Demikian dinukil 
Al-Qasthalani dari Ibnu Munir. 


HAD1TS KE-1496 


Jl \yA £1*- H 


> • 
, A 


-MM 


5Qi = juS tfif 

j\ ifol ^£> JUi f&u ^ 

jIjJI ulj \A YA 


Aisyah & berkata, "Seorang Arab Badui 
datang kepada Nabi ££§ dan berkata, 'Kalian 
menciumi anak-anak kalian, sedangkan kami 
tidak pemah menciumi anak-anak kami.' 
Maka Nabi bersabda, 'Apa yang bisa aku 
perbuat jika Allah mencabut rasa sayang dari 
hati kalian?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyayangi anak, mencium dan memeluknya 
(18)) 


Penjelasan 

cliif jf : Hamzah pertama untuk istifham, 
wawu-nya wawu ‘ athaf yang diperkirakan 
setelah hamzah. 

<*Ui jj iiil ot : Ma'ful kata ullii, artinya 
aku tidak mampu membuat kasih sayang 
di dalam hatimu setelah kasih sayang itu 
dicabut Allah. 


HADITS KE-1497 


:J\5 «3)l \j y - MAY 

Qu ^JII & zji\ iiltj 
U>1 cJud U ^ SjJLc- J5| 

: j\5 pi fLj *2* 4A1I ill ^31^3 


j " «■* vi Ci • - 


* 0^ 

j -J iLf'j t_Aj \A :t_oSll >—>bS” VA :j <*-^>-1) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
pernah mencium Al-Hasan bin Ali sedangkan 
di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis 
At-Tamimi yang sedang duduk. Lalu Aqra' 
berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki sepuluh 
orang anak, tapi aku tidak pernah mencium 
mereka sekali pun.' Maka Rasulullah jg 
memandangnya dan bersabda, 'Barang siapa 
tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adah" (78), Bab: 
Menyayangi anak, mencium dan memeluknya 
08)) 

Penjelasan 

Si Si & ' dengan rafa' dan jazm pada 
kedua kata, rafa' sebagai khabar. Al-Qadhi 
Iyadh menuturkan, seperti itulah sebagian 


940 



besar perawi meriwayatkan. Jazm dengan 
asumsi (^5) isim syarat. Namun As-Suhaili 
menyatakan, kata ini lebih tepat diartikan 
sebagai khabar sesuai rangkaian kalimat, 
karena kata-kata ini sama seperti perkataan 
(jJjlt %'Jis. J op- Makna sabda ini; siapa 
tidak melakukan perbuatan tersebut, ia tidak 
dirahmati. Jika (j*) dijadikan isim syarat, 
tentu rangkaian kata berikutnya terputus 
dan tidak menyambung dengan kata-kata 
sebelumnya, karena syarat dan jawab syarat 
harus tersambung, selain itu ketika setelah 
isim syarat terdapat fi’il yang dinafikan, 
umumnya sesuatu yang dinafikan disebut 
dengan kata (^), bukan dengan kata 01), 
seperti firman Allah ess , (fliU jj jlj) dan 
meski yang terakhir ini boleh, 
seperti disebut dalam perkataan Zuhair bin 
Abi Sulma: 


RASA MALU NABI 


HAD ITS KE-1499 


ti , . . - »A , »«• ? * * * 

* *“ * 0 * 

* 

SJua i_jU tV "IX :j 

(|J—j *Js- -OJl 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Nabi jg 
adalah orang yang lebih pemalu daripada 
anak gadis perawan yang dipingit di 
kamarnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
SifatNabigs (23)) 


(^I&j jmii p ji) siapa tidak menzalimi 
orang, ia dizalimi orang. Sabda beliau (^ 
mencakup seluruh makhluk, sehingga 
orang baik ataupun jahat perlu disayang, 
demikian halnya makhluk yang berbicara 
maupun tidak bisa berbicara, hewan buas 
maupun burung. 


HAD ITS KE-1498 

& ^ ** & ^ ~ H ' A 


Penjelasan- 

I’CS. jS\ : Nasab sebagai tamyiz, malu adalah 
perubahan pada seseorang kala merasa takut 
terhadap sesuatu yang tercela. 

iljluJl : Perawan, karena selaput 

keperawanannya masih ada. 

: Tirai yang dipasang untuk anak perawan 
di sisi rumah, ini namanya penyempumaan, 
karena gadis perawan yang menyendiri lebih 
pemalu dari pada gadis perawan yang tidak 
menyendiri. Rasa malu pada diri Rasulullah 
S§§ berlaku di luar hudud Allah. 


HADITS K.E-1500 


Darir bin Abdillah meriwayatkan dari Nabi 
$5 yang bersabda, "Barang siapa tidak 
mengasihi maka ia tidak akan dikasihi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " AdabT (78), Bab: 
Menyayangi manusia dan binatang (27)) 


.\£==ul) :Jl3 ® Jj**' 4Jdl 

liiuii % lLj-vI ji-j &\ & 5^1 

155^1 jLSjCi- 

i_Aj ex' tgjlivJl 1) 

(jJ—j 4)1 


941 



Abdullah bin Amru s& berkata, "Nabi tidak 
pernah sekali pun berbicara kotor (keji) dan 
juga tidak pernah berbuat keji. Beliau pernah 
bersabda, 'Sesungguhnya di antara orang 
yang terbaik dari kalian adalah orang yang 
paling baik akhlaknya."' 4 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi jg (23)) 

Penjelasan-- r 

: Orang yang mengucapkan kata-kata 
kotor, maksudnya melampaui ambang batas 
dal am berkata-kata tidak baik. 

tli <&> : Tidak memaksakan diri untuk berkata 

kotor. Berkata kotor dinafik an dari Nabi jgjj 
karena sudah menjadi watak asli beliau, juga 
watak yang beliau dapatkan melalui usaha. 

\iSU-f lif fycs. jg : Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim; hadits ini 
mendorong untuk berakhlak baik, penjelasan 
keutamaan orang yang berakhlak baik, 
akhlak baik adalah sifat para nabi dan wali 
Allah. Al-Hasan Al-Bashri rhu. menjelaskan; 
hakikat akhlak baik adalah berbuat baik, 
menahan diri untuk menyakiti orang lain, dan 
bermuka cerai. Al-Qadhi Iyadh menyatakan, 
akhlak baik adalah bergaul dengan sesama 
dengan perilaku baik dan bermuka ceria, 
bersikap menyenangkan sehingga disukai 
orang lain, santun dan sabar menghadapi 
tindakan menyakitkan orang lain, sabar 
menghadapi apapun perilaku orang lain yang 
tidak menyenangkan, menghindari sikap 
sombong, semena-mena terhadap orang lain, 
sikap kasar, marah, dan membalas. Demikian 
penuturan Al-Qadhi Iyadh. 


6 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Hadits tersebut 

menganjurkan akhlak mulia dan keutamaan orang yang 
berakhlak mulia. Akhlak mulia merupakan sifat para nabi 
dan wali Allah. Al-Hasan Al-Bashri berkata, 'Hakekat akhlak 
mulia ialah, berbuat yang ma'nif, tidak menyakiti, dan wajah 
yang berseri.' Al-Qadhi Iyadh berkata, 'Bergaul secara baik 
dan senang dengan manusia, kasih, sayang, bersikap lembut, 
sabar menghadapi meteka, serta tidak sombong, memfrtnah, 
berbuat saiah, marah-marah, dan dendam." 


KASIH SAYANG DAN ANJURAN NABI 
UNTUK BERLEMAH-LEMBUT KEPADA 
WANITA 


HADITS KJE-1501 


diii ttiUu i - \o*\ 

i ^ £* &\ & 

dill jpj a sliil a jiSJ $p? 

jJjpJU iljujj iJdt\ G :jJ Uj dllfr dill 

JsfyJl JjS ij *l»- U <-»L \o YA 

(eUo 


Anas bin Malik berkata, "Dalam suatu 
perjalanan, Rasulullah ig dikawal oleh 
seorang budak laki-laki hitam yang bernama 
Anjasyah. Rasulullah lantas bersabda 
kepadanya, 'Celaka kamu wahai Anjasyah, 
hati-hatilah kamu jika mengawal sesuatu 
yang mudah pecah (maksudnya adalah 
wanita karena lemahnya))"' 6 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adakf' (78), Bab: Ucapan 
seseorang "Celaka kamu" (95)) 


Penjelasan 

: j^i iii mengikuti pola kata life artinya 
menggiring unta sambil bemyanyi. 

: Sibawaih menjelaskan, waih adalah 
kata peringatan bagi orang yang hampir jatuh 
dalam kebinasaan. 

: Nashab sebagai sifat mashdar yang 
dibuang, yaitu isji jUL , maknanya adalah 
perintah untuk memperlakukan wanita 
dengan lemah lembut. 

: Ulama menjelaskan, wanita disebut 
kaca karena lemahnya tekad mereka, 
disamakan seperti kaca karena lemah dan 
mudah pecah. Ulama berbeda pendapat terkait 

7 Para ulama mengatakan, kaum wanita disebut dengan 
qawSrlr (dalam hadits tersebut) karena tekad mereka yang 
lemah. Mereka diumpamakan botol kaca (qawdrfr) karena 
mereka lemah dan cepat putus asa. 


942 



maksud kenapa wanita disebut kaca. Ada dua 
pendapat seperti disampaikan Al-Qadhi Iyadh 
dan lainnya. Pendapat paling shahih menurut 
Al-Qadhi Iyadh dan lainnya, maknanya hadits 
ini adalah Anjasyah adalah lelaki yang bersuara 
merdu, ia menggiring unta yang ditunggangi 
para wanita, ia menyenandungkan bait-bait 
syair yang mengandung kata-kata cinta, 
sehingga tidak dijamin jika para wanita yang 
menunggang unta tidak tergoda sehingga 
lantunan-lantunan bait syair Anjasyah, untuk 
itu Nabi memerintahkan Anjasyah untuk 
berhenti bersenandung. Salah satu pepatah 
tenar Arab menyebutkan, “Nyanyian adalah 
jampi-jampi perzinaan.” Al-Qadhi Iyadh 
menyatakan, "Pepatah ini mirip sekali dengan 
maksud Nabi Pendapat kedua; maksudnya 
adalah berjalan dengan lemah lembut, karena 
unta beijalan lebih cepat ketika mendengar 
dendangan orang yang menuntun dan 
menikmatinya, sehingga mengusik dan 
membuat lelah orang yang menunggang 
di atasnya. Untuk itu Nabi melarang 
Anjasyah meneruskan dendangan bait-bait 
syaimya, karena wanita lemah ketika terkena 
guncangan, di samping mereka dikhawatirkan 
terkena bahaya dan jatuh. 


SANGAT HATI-HATI TERHADAP DOSA, 
MEMILIH YANG TERMUDAH SELAMA 
MUBAH, DAN MARAHNYA BILA 
KEHORMATAN ALLAH DILANGGAR 

HADITS KE-1502 

jjS- U :cJ\3 \+>\ ^ vLjoi- - 

id %£$ $&$%£*&&& 

<4 cM ? u 

^Lj lii ^ Uj il < rfOJl 

^ 4i &\ && i~M 


Uuo oU tr "IS 

Aisyah berkata, "Tidaklah Rasulullah 
jgg diberi pilihan dari dua perkara yang 
dihadapinya, melainkan beliau mengambil 
yang paling ringan selama bukan perkara 
dosa.Seandainyaperkaradosa,beliauadalah 
orang yang paling jauh darinya. Rasulullah 
tidak pernah membenci (memusuhi) karena 
pertimbangan kepentingan pribadi semata, 
kecuali jika kehormatan Allah dilanggar 
sehingga beliau membenci (memusuhi)nya 
karena Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 

Penjelasan 

jL : Fa’il kata ini tidak disebutkan agar 
berlaku lebih umum, baik pelakunya Allah 
ataupun makhluk. 

Os? : Di antara urusan-urusan dunia. 
u : Selama yang lebih mudah di antara 
keduanya. 

llil : Maksudnya memicu dosa. 

ii; id 6\r nil o£ : Pilihan antara 
mujahadah dan sederhana dalam beribadah, 
karena ketika mujahadah menyeret pada 
kebinasaan, hukumnya tidak boleh. Atau 
pilihan antara diberi harta benda simpanan 
dunia yang dikhawatirkan akan melalaikan 
sehingga tidak bisa fokus beribadah, atau 
hanya mendapat bagian sekedarnya saja, 
meski kehidupan Iapang lebih mudah untuk 
beliau dapatkan. 

<jbl !;> o' ^1 : Istitsna munqathi ’ 

(pengecualian yang tidak terkait dengan kata- 
kata sebelumnya). Maknanya; namun ketika 
kesucian Allah dilanggar. Melanggar kesucian 
Allah adalah melakukan perbuatan yang Allah 
haramkan, sehingga Allah membalas pelaku 


943 



perbuatan tersebut. Hadits ini mendorong 
untuk memaafkan, sabar, tabah menghadapi 
gangguan, membela agama Allah dan orang- 
orang yang melakukan perbuatan haram atau 
semacamnya. Hadits ini juga menganjurkan 
para imam dan penguasa untuk berakhlak 
mulia, tidak membalas demi kepentingan 
diri, dan tidak menunda hak Allah. 


HARUM AROMANYA, HALUS DAN 
LEMBUT BADANNYA 


HADITS KE-1503 

> • * . * *•+ ji * * , 

w AJLfr aJJl 

& o di Slj 

ii3 jl Ja3 jj a dJjLC' 

fLj aIIp 4jji ^ji ji & cx\ 

(jjLy aJLc *jjl 


Anas m berkata, "Belum pernah aku 
menyentuh sutra dan tidak juga dibaj (jenjs 
sutra lain) yang lebih lembut dibanding 
telapak tangan Nabi jgjj. Belum pernah pula 
aku mencium suatu aroma sekalipun atau bau 
minyak wangi sekalipun yang lebih wangi 
dibanding aroma atau wangi Nabi 3j§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


Penjelasan 

Si} : Ini namanya menghubungkan kata 
khusus kepada kata umum, karena dibaj 
adalah jenis pakaian sutera. 

u$3 \ : Bau secara umum, entah wangi ataupun 
busuk, namun lebih banyak digunakan untuk 
bau harum. 


HARUM DAN BERKAHNYA KERINGAT 
NABI 


HADITS KE-1504 


Cof £*Jui ^1 51 t'jttSl - \0»l 


IaoIp 1I2I3 to ILl; aUlc ail u> sJDJ 

&l ^ ^31 fU bli : jli ^l eUi Jp 

** 00 00 
+ + .* + 0> * “Z *' *1+ '*00*' * # *1 ^ T 0**1 " ^ 

Si ■» >•-*' S* 

(iLtf £$ 41*^ j»J 

Lijl jlj uii t\ .tfli iil LilliT Y\ 4>p>i) 

(p*aj^ Jloi 


•?-> ji. 


Anas meriwayatkan bahwa Ummu Sulaim 
biasa membentangkan tikar dari kulit untuk 
Nabi lalu beliau istirahat siang di atas tikar 
tersebut. Anas mengisahkan, "Apabila Nabi 
jgg telah tidur maka Ummu Sulaim mengambil 
keringat dan rambutnya yang terjatuh dan 
meletakkannya di wadah kaca. Setelah itu, ia 
mengumpulkannya di sukk (ramuan minyak 
wangi))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peizinan" (41), Bab: 
Menziarahi suatu kaum dan tidur siang 
dengan mereka (41 )) 


Penjelasan 

&& : Hamparan dari kulit. 

in £ : Sukk adalah jenis wewangian temama, 
jenis wewangian ini biasa dicampur dengan 
jenis wewangian Iain lalu dikenakan. 


TETAP BERKERINGAT SAAT UDARA 
DINGIN DAN SAAT MENERIMA WAHYU 

HADITS KE-1505 


* m 0 

s t' • Sf S f • * 

O' ‘ fl ^ - \o*o 

ail 4&1 Q&j & »SjU-l 


944 



S$ 4ll G :JU3 «fLj tfjl 
*3* &l 4ii Jjlj jui i>jj» (U^l: 
SjiiS^ UU»-i :^llj 

jvl u aII c^j JJj Ji jLi^S <£ sill 
u d# ^±3 Su.j do j jlufuafj 
& j>: a£& Jtfj :«| iiill civS 

013 »*A®- p-^La a/JI ojoJjl j*jJl ^ <>jil 

I3/JMjC)Ou> 

^ ^ l'<rf.X> Cjll l I^/"jI! AJO ob^ ^ !<_J ^jUyJI ^>j>l) 

(uUji 


Aisyah, Ummul Mukminin bercerita bahwa 
Al-Harits bin Hisyam bertanya kepada 
Rasulullah £g, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
caranya wahyu turun kepadamu?" Rasulullah 
$§ menjawab, "Terkadang datang kepadaku 
seperti suara gemerincing lonceng dan 
cara ini yang paling berat buatku, lalu 
terhenti sehingga aku dapat mengerti apa 
yang disampaikan. Dan terkadang datang 
malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu 
berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang 
diucapkannya." 

Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat 
turunnya wahyu kepada beliau pada suatu 
hari yang sangat dingin lalu terhenti. Dan aku 
lihat dahi beliau mengucurkan keringat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Permutaan Wahyi/' (1), 
Bab: Telah bercerita kepada Abdullah bin 
Yusuf ( 2)) 


Penjelasan - 

£ji\ JtbC JS : Tentang ciri wahyu itu sendiri, 
atau ciri orang yang membawa wahyu, atau 
sesuatu yang lebih umum. Berdasarkan 
perkiraan yang mana saja, kedatangan 
yang disandarkan kepada wahyu adalah 


majaz, karena kedatangan yang sebenamya 
termasuk ciri orang yang membawa wahyu. 

jliii : Mirip suara genta lonceng, 
lonceng adalah benda berbunyi yang 
digantungkan di leher hewan. Yang lain 
menyatakan; suara genta yang dimaksud 
adalah suara malaikat menyampaikan wahyu 
atau suara lirih sayap-sayap malaikat. 

: Fashm artinya memutus namun tidak 
sampai terlepas, seakan Nabi mengatakan, 
“Malaikat (Jibril) meninggalkanku untuk 
kembali lagi kepadaku." 

ii4f3 : Aku memahami, mengumpulkan, dan 
menghafal. 

'%-j : Yaitu seperti lelaki, kata ini beri'rab 
nashab sebagai mashdar, maksudnya 
malaikat berwujud seperti lelaki, atau seperti 
kondisi lelaki, sehingga kata %-j sebagai hal. 

ili : Yaitu dilepas dan dihilangkan. 

I : Keringat beliau bercucuran, 
banyaknya keringat yang bercucuran 
disamakan seperti darah ketika mengucur 
keluar, beri’rab nashab sebagai tamyiz. 


NABI SANGAT TAMPAN 


HADITS KE-1506 


:J\I Ojlt Syi £*>■■£■ - ^*1 
0 > 

Jo U JUAJ 4JJ1 { yo 

iii- A-jjl ZapOh ^Lo JU* j} 

Sj^> rf ^5jUyJ\ 1) 

(jJl-j *Jl& 


Al-Barra' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah itu 
berperawakan sedang, berpundak bidang, 
rambutnya lebat terurai ke bahu hingga 


945 



sampai kedua telinganya. Pada suatu ketika, 
aku pernah melihat beliau mengenakan 
pakaian berwarna merah. Tak pernah aku 
melihat seorang pun yang lebih tampan dart 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabim (23)) 

Penjelasan 

: Xjtr* ]=6 artinya lelaki yang tingginya 

sedang, tidak jangkung dan tidak pendek. 

oJl U : Pundaknya lebar. 

iLU, : daun telinga tempat anting 
menempel. 

Si : sarung dan baju, hullah hanya disebut 
untuk dua pasang pakaian, atau pakaian luar 
yang dilapisi pakaian daiam. 

: Dirajut dengan benang-benang merah 
bercampur hitam, sama seperti pakaian- 
pakaian Yam an, namun tidak semuanya 
berwarna merah, karena pakaian merah 
murni sangat dilarang. 


HADITS KE-1507 

fin : j\l 1 

*11^ ‘fe 

i_»U IT it-iUll i_jbS" *l\ 

(jJUy AjiC -Oil 




Penjelasan 

Jc il jlS : Tidak terlalu tinggi, isim 

fa’il dari artinya muncul dan terlihat, atau 
berasal dari kata o'* yang artinya terpisah. 

iiiitj : Abu Hatim dan lainnya mengatakan, 
"Seperti itulah yang dikatakan orang 
Arab.” iilif} maksudnya yang terbaik di 
antara mereka, hanya saja mereka tidak 
menggunakan kata ini, mereka menggunakan 
i liifj JA£)| jit seperti disebutkan daiam 
hadits; "Sebaik-baik wanita yang naik unta 
adalah (wanita) Quraisy, paling sayang 
terhadap anak dan paling lembut terhadap 
suami." 


CIRI-CIRI RAMBUT NABI 

HADITS KE-1508 


juJ 5^ :JUl viUU - lo*A 

%j fhj &\ y* 4ii 

d-ajtcj Ao <ju«U Hj JxmJU 

mj <•» V« » -* • V -A * *, 

(jutit «_aU "VA : l _ r UUl VV :j A>^»*l) 




Anas bin Malik berkata, "Rambut Rasulullah 
jg tidak lurus dan tidak pula keriting, yaitu 
(menjuntai) antara kedua telinga hingga 
bahu beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian i" (77), Bab: Kusuf 

( 68 )) 


Al-Bara' berkata, "Rasulullah adalah 
manusia yang paling tampan wajahnya, 
paling baik akhlaknya. Beliau tidak berbadan 
terlalu tinggi dan juga tidak pendek." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bud/ Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi jg (23)) 


Penjelasan 

: Tidak terlalu ikal dan tidak terlalu lurus, 
pertengahan di antara keduanya, perkataan 
Anas (jiil Sj i-JLJU jlS) sama seperti 
penjelasan sebelumnya. 


946 



HADITS KE-1509 


HADITS KE-1511 


fa 4AJl jl — No*^ 

*** 

• ■"X 9 ««■ Jj *• *" J 0 ^ 

4 wXL< ijXJit Uy^U 0 » 

i->U 1A ijkS" VV (JIjUtJI 4j*^>-t) 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa 
rambut Nabi 3 g| menjuntai sampai ke kedua 
bahu beliau. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Kusuf 

(68)) 

- - - Penjelasan 

l— >yjoj : Ketika terjuntai, rambut beliau 
hampir menyentuh kedua pundak beliau. 


UBAN RASULULLAH 

HADITS KE-1510 


• 5 j ■» - iti" • ^ 

dUU ^ ^*>1 duop- - \o\. 

<U)l ^9 cJlw :J\J 

Sep s ^i ^1 ^ p :j\i jdij 

( v. i ihJ I jjTjjU ijIj obT VV :j ^jUuJi 4>^>1) 


Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas, 'Apakah Nabi pernah 
menyemir rambutnya?' Dia menjawab, 
'(Rambut) beliau tidak sampai beruban, 
kecuali sedikit.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Tentang uban (66)) 

- --Penjelasan 

: Hamzah istifliam istikhbari, maksudnya 
apakah beliau mengecat jenggot beliau? 


t "J, - t f * • *■ 

Col; :J\i 4ja*9tP> - \o\\ 

ci ^ {Lj 

aaaJoJI t a j la J I) 

,^i!l ijua «_>V> rr "l\ : j (JJjUuJI 

(jjuy <Ac- -Oil 


Abu Juhaifah As-Suwa'i berkata, "Aku pernah 
melihat Nabi jgl, dan kulihat warna putih pada 
rambut yang terletak antara bibir bawah dan 
dagu beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi ^ (23)) 

Penjelasan - 

Lie : maksudnya uban di rambut beliau, 

ti&jl : badal dari U>L*, anfaqah adalah bagian 
di antara dagu dan bibir bawah, baik ada 
bulunya ataupun tidak, bulunya juga disebut 
anfaqah. 


HADITS KE-1512 


-r.c <*' ,i. . „ > » < • , 

:JU d} 

■rJ.\ kSZ Jj)l Ji 





,_£JI iJuo «_>Vj Ct* :i_JUll i_>bS” IS tjjjUiJI 4»-^i-l) 

(jJLy kAc- Hill 


Abu Juhaifah m berkata, "Aku melihat Nabi 
3 ^ 5 , dan Al-Hasan mirip dengan beliau.' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi sgj (23)) 


947 



PENETAPAN CIRI-CIRI KHATAM (CAP) 
KEN AB IAN YANG ADA PADA DIRI 
RASULULLAH 


HADITS KE-1513 


tj) Oslftj :JV3 sJUjj aj uoUJl - \o\Y 

•£ •*!* ; *;Si ,# i* ; ; 1 1 -c =i 

Ojfrb uaJL^ C«*9 |<U ^ CU^JW <u?jj *_> 

ikil jj jL <& oj^il ^ jl 0^1 

*j*iy jLjcuii ujL i* t 


As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Bibiku pergi 
menemui Nabi jg bersamaku, lalu ia berkata, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya putra 
saudara perempuanku ini sedang sakit.' 
Maka Nabi £££ mengusap kepalaku dan 
memohonkan keberkahan untukku. Kemudian 
beliau berwudhu dan aku pun minum dari 
sisa air wudhunya. Kemudian aku berdiri di 
belakangnya hingga aku melihat ada tanda 
kenabian sebesar telur burung di antara dua 
pundaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhif (4), Bab: 
Menggunakan sisa wudhu orang lain (40)) 


dari apapun yang mencederainya, laksana 
menjaga dokumen penting dengan stempel. 

l jj : Jamaknya azrar, yaitu sesuatu yang 
dipasang pada tali. Ibnu Atsir menjelaskan, 
zirr adalah sesuatu yang digunakan untuk 
mengikat tirai kamar pengantin. 

: Rumah berbentuk seperti kubah 
dengan tali-tali besar. 


CIRI NABI M SAAT DIUTUS SEBAGAI 
NABI 

HADITS KE-1514 
Uua> jj - \o\l 

^ : j\l fLj &\ 

#1 jij ^Ic- jjit 

JJLft J5 u 

0 

. *• ^ ** . • _ * , 


rr it :(3 a>^»-1) 

( JLy A-ift <1)1 


Penjelasan 

^-3 : Sakit. Orang Arab menyebut penyakit 
apapun waja’. 

iijiy : Air yang menetes dari bagian-bagian 
tubuh beliau. 

ijiill p\Z - : Khatim adalah fa’il dari kata khatm, 
artinya menyempumakan dan sampai batas 
akhir, sementara khatam artinya stempel. 
Maknanya; sesuatu yang menunjukkan 
tidak ada lagi nabi setelah beliau. Hadits 
ini menunjukkan, nubuwah Nabi ^gjj dijaga 


Anas bin Malik m sedang menceritakan 
sifat-sifat Nabi Katanya, "Beliau adalah 
seorang laki-laki dari suatu kaum yang sedang 
tingginya, tidak tinggi dan juga tidak pendek. 
Kulitnya terang tidak terlalu putih dan tidak 
pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak 
terlalu keriting dan tidak lurus. Kepada beliau 
diturunkan wahyu saat usia beliau 40 tahun 
lalu menetap di Mekah selama sepuluh tahun 8 


8 Yang benar, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, 
tapi hanya menerima wahyu selama sepuluh tahun. 
Beliau mulai menerima wahyu dua tahun setengah 
setelah diangkat menjadi Rasul. Oiawali pada enam bulan 
pertama beliau hanya bermimpi yang benar. Jadi, praktis 
di tiga tahun pertama beliau belum menerima wahyu. 


948 



kemudian diberikan wahyu lagi dan menetap 
di Madinah selama sepuluh tahun. Lalu beliau 
meninggal dunia dan rambut dan jenggotnya 
tidak ada uban lebih dan 20 helai." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi ^ (23)) 


Penjelasan 

bjj : Tingginya sedang, tidak jangkung dan 
tidak pendek, kata ini diberi berbentuk 
mu'annats karena sosok beliau adalah nafs 
(jiwa). 

gjill : Putih kemerahan, isyrab adalah 
campuran satu wama dengan warna lain, 
seakan masing-masing dari kedua warna 
tersebut saling berpadu, J>\z (putih 

kemerahan), ini jika disebut tanpa tasydid 
( musyrab ), sementara jika dengan tasydid 
( musyarrab ) berarti untuk memperbanyak 
dan melebihkan, dengan demikian 
artinya wama kulit beliau adalah wama kulit 
terbaik. 

$$ : Tidak terlalu putih seperti wama kapur, 
wama kulit terlalu putih seperti ini tidak 
enak dipandang, dan mungkin orang yang 
memandang mengiranya sopak. 

f3T : Sangat coklat, kulit Nabi putih 
bercampur coklat. Orang Arab menyebut 
orang yang berkulit putih bercampur coklat 
dengan sebutan asmar. 

oiSj : Berambut ikal, kebalikan dari rambut 
lurus, : Sangat ikal. Dijelaskan dalam At- 
Tahdztb ; quthath adalah rambut orang negro. 

Jill : Dari kata hjJ. artinya rambut lurus, 
kebalikan dari rambut ikal, maksudnya 
pertengahan antara ikal dan lurus. 

: Ibnu Atsir menjelaskan, maksudnya 
tidak terlalu ikal dan tidak terlalu lurus, tapi 
pertengahan di antara keduanya. 

JjU oajr- ^ 'M 5 : Yang benar, Nabi 
^ berada di Makkah selama tigabelas tahun, 
namun bam mendapat wahyu pada tahun 


kesepuluh. Seperti diketahui, wahyu pada 
mulanya terhenti selama dua setengah tahun, 
dan pada mulanya beliau bertahan enam 
bulan hanya mendapatkan impian-impian 
yang baik, dan selama tiga tahun berikutnya, 
beliau tidak mendapat wahyu sama sekali. 


USIA BELIAU SAAT MENINGGAL DUNIA 


HADITS KE-1515 

- ,i , £ ^ S*. 5? S •'*!»• * 1 

4*U- 4JJi ^ AjLilc- - \o\o 

(S &S* 

<Ul Slij <_j\j IN 


Diriwayatkan dari Aisyah ^ bahwa Nabi jg 
meninggal dunia dalam usia 63 tahun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Wafat Nabi (23)) 


BERAPA LAMA NABI MENETAP DI 
MEKAH DAN MADINAH? 


HADITS KE-1516 


Alii Jj-jj : J\l ~ 

Qyj itl) jdlj &\ 






Ibnu Abbas ® berkata, "Rasulullah $$ tinggal 
di Mekah selama 13 tahun (sejak menerima 
wahyu) dan beliau wafat dalam usia 63 
tahun." 


949 



(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: hijrah Nabi ^ 
dan para sahabatnya ke Madinah (14)) 


: Karena beliau datang setelah para nabi, 
sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau. 


NAMA-NAMA NABI jg 

HADITS KE-1517 


ILMU BELIAU DAN RASA TAKUTNYA 
KEPADA ALLAH 


& (ft ^ 

Al 4*1 j^3 JV5 :jvl 
j-di U5 ^ uf uCi 
jp JlAjJi j^iii uv$ ^ 4 am 

UJj 

(jA-j ci fr *ul Jbl 


,».» « i-j > * , 


Jubair bin Muth'im m meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Aku memiliki lima nama. 
Aku adalah (1)) Muhammad, (2)) Ahmad, (3)) 
aku juga Al-Mahiy (penghapus), maksudnya 
Allah menghapuskan kekafiran melalui 
perantaraanku, (4)) Aku juga Al-Hasyir 
(penghimpun), maksudnya manusia akan 
berhimpun di bawah kakiku, dan aku juga 
(5) AI-'Aqib, yang artinya tidak ada seorang 
Nabi pun sepeninggalku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tentang nama-nama Rasulullah $3j (1 7)) 


Penjelasan 

: Isim ma’ful berasal dari sifat sebagai 
bentuk sikap optimis bahwa kelak akan 
banyak pujian tertuju kepadanya, karena 
menurut etimologi, Muhammad artinya 
orang yang terus mendapat pujian. 

: Berasal dari sifat, artinya paling terpuji, 
maksudnya beliau paling memuji Rabb di 
antara para pemuji, ini adalah pola kata yang 
mengisyaratkan mencapai puncak sesuatu, 
tidak ada lagi batasan setelah itu. 


HADITS KE-1518 


&\ ' ' 4 5 


< I T.- £ £ * • o’ 

:cJv3 CoJLs- - \o\A 


4AC> ojiSLi 4*3 iu j u i i o 

juAs jij *2* ^ iuj 

^ Js u :jvl p .aiii 

LU- 3 oUib P&h 

|J <_>L Vr v r >bS' VA 

(ubJL 


Aisyah berkata, "Rasulullah $35 pemah berbuat 
sesuatu dan mengizinkan orang-orang untuk 
melakukannya, tiba-tiba ada beberapa 
orang shahabat yang mengingkarinya (tidak 
mau menerimanya)) Ketika berita itu sampai 
kepada Nabi g§, maka beliau berkhotbah. 
Setelah memuji Allah, beliau bersabda, 'Apa 
alasan mereka itu mengingkari sesuatu yang 
aku perbuat? Demi Allah, aku adalah manusia 
yang paling mengenal Allah dan paling takut 
kepada-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tidak 
menghadapi manusia dengan cercaan (72)) 


Penjelasan 

£ Jskj : Rukhshah dalam suatu hal adalah 
kebalikan dari sikap mempersulit. 

yj ili : mereka menghindarkan 

diri dari sesuatu itu. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim, hadits 
ini mendorong untuk meneladani Nabi 


950 



3g, larangan terlalu memperdalam ibadah, 
celaan menghindarkan diri dari hal mubah 
karena meragukan ke-mubah-annya. Juga 
menunjukkan berperilaku baik dengan 
menyampaikan dukungan atau pengingkaran 
di tengah kerumunan tanpa menyebut 
pelaku secara spesifik, dengan mengatakan, 
"Ada apa dengan kaum-kaum," atau kata- 
kata serupa lainnya. Juga menunjukkan, 
mendekatkan diri kepada Allah menjadi 
sebab bertambahnya pengetahuan tentang 
Allah dan semakin takut kepada-Nya. Terkait 
sabda beliau, “Demi Allah, aku paling 
mengetahui Allah di antara mereka, dan 
paling takut di antara mereka,” maknanya; 
mereka mengira keengganan mereka untuk 
melakukan sesuatu yang aku lakukan, 
dikiranya lebih mendekatkan mereka kepada 
Allah dan apa yang aku lakukan tidak seperti 
itu. Dugaan mereka tidak benar, tapi aku 
yang paling mengetahui Allah di antara 
mereka dan yang paling takut kepada-Nya. 
Mendekatkan diri kepada Allah dan takut 
kepada-Nya hanya berdasarkan apa yang aku 
perintahkan, bukan karena hayalan-hayalan 
jiwa, ataupun memaksakan diri melakukan 
amalan-amalan yang tidak aku perintahkan. 


WAJIB TAAT KEPADA NABI 


HAD1TS KE-1519 


jJJy • i , •- * 4 - 

aja>- ajI jgy\ jV X& — 

XS-ji jjll jUaSl y* SU-j 5 ' 

ijj 6 jL 2 4 jLj *la &\ 

Ala 46 jy jdi 

jui jjuj a 1& 4JJ1 ll 

g Ala & 411 iij 


ji xdi 

4 & 1 4^3 *2bla 6?' 6? : jiSS 

G :jvl fLj Ala &i 

JUl .jlil *dl 

Stf : 4 cJji X$l » *» Jl ll|3 

•« ^ ^ 


Abdullah bin Zubair ® menceritakan 
bahwa ada seorang dari kalangan Anshar 
bersengketa dengan Zubair di hadapan 
Nabi || tentang aliran air di daerah Al-Harrah 
yang mereka gunakan untuk menyirami 
pepohonan kurma. Orang Anshar tersebut 
berkata, "Bukalah air agar bisa mengalir!" 
Zubair menolaknya lalu keduanya bertengkar 
di hadapan Nabi. Maka Rasuiullah jg 
berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, 
airilah tanamanmu kemudian biarkan air 
itu mengalir ke tetanggamu." Maka orang 
Anshar itu marah seraya berkata, "Tentu saja 
kamu beta dia karena dia putra bibimu." 

Maka wajah Rasuiullah $5 memerah kemudian 
berkata, "Wahai Zubair, airilah kemudian 
bendunglah hingga air itu sampai penuh. 

Zubair berkata, 'Demi Allah, sungguh saya 
menyangka ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan hal itu; 'Demi Rabbmu, tidaklah 
mereka diannggap beriman sampai 
mereka bersedia menjadikan dirimu (wahai 
Muhammad) sebagai hakim atas setiap 
perkara yang mereka perselisihkan' (An-Nisa: 
64))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengairan" (42), Bab: 
Menutup sungai-sungai (6)) 


951 


Penjelasan 

;ji\ Qyt . : Jamak mengikuti pola kata bahr, 

juga dijamakkan kata ini dikaitkan pada 



hurrah karena berada di sana, hurrah adalah 
sebuah kawasan teraama di Madinah, makna 
aslinya adalah tanah rata dipenuhi bebatuan 
hitam, dan yang dimaksud di sini adalah 
aliran-aliran air. 


iUll : Melepaskan aliran air. 

: Still) it' isim dari kata ini adalah 
suqya. Yang lain menyatakan; i\lL digunakan 
untuk tanah milik bersama, Still digunakan 
untuk hewan dan tanah milik sendiri. 


& : Engkau putuskan baginya untuk 

didahulukan dan dikuatkan karena dia adalah 
sepupumu. 


& : Wajah Nabi 2H memerah karena 
marah Iantaran kesucian-kesucian nubuwah 
dilanggar dan memperburuk kata-kata orang 
tersebut. 


: Tahanlah dirimu, jangan mengalirkan 
air (ke ladang milik salah seorang Anshar yang 
bersengketa dengan Abdullah bin Zubair). 

: Hingga menjadi air. 

j‘J-\ : Sesuatu seperti dinding yang dipasang 
di antara aliran-aliran air ladang kurma, atau 
sekat-sekat yang menahan air. Ibnu Atsir 
menjelaskan, maksudnya adalah bendungan 
yangdipasangdisekitarladangseperti dinding. 
Al-Qurthubi menjelaskan, maksudnya air 
sampai ke akar-akar pohon kurma. Imam An- 
Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim-, 
ulama membatasi, air di ladang setinggi mata 
kaki orang dewasa. Pemilik ladang pertama 
boleh menahan air hingga batasan ini, setelah 
itu dialirkan ke ladang di bawahnya. 


HADITS KE-1520 

Z$\ oii 3J £i\j JUS - W 

3^ Ji V Su) dil jS 


1 If : j _p-i) 

Az-Zubair berkata, "Sungguh, aku kira ayat ini 
turun berkenaan dengan peristiwa itu: 

'Maka demi Rabbmu, mereka (pada 
hakikatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara 
yang mereka perselisihkan.../" (An-Nisa* : 65) 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengairan" (42), Bab: 
Menutup sungai-sungai (6)) 

Penjeiasan 

Uli : Terkait apa yang mereka perselisihkan 
dan apa yang tidak jelas, seperti kata syajar 
(pohon) karena ranting-rantingnya saling 
merasuk satu sama lain. 


HADITS KE-1521 

S ». 5 ,. 5f .2- } • • . > • , 

j-* 5^1 t gf bj $ <XX*i - Non 

^ • O' I * [ • ^ ^ oT . a 'if - ' 0 •*' 

J*-' # ^ r 

!j*S” l* t_jlj r yLflai' M : j *a-p-l) 

(* Y U j J'3— J' 


Sa'd bin Abu Waqash meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Kaum muslimin yang 
paling besar dosanya adalah yang bertanya 
tentang sesuatu, lantas sesuatu tersebut 
diharamkan karena pertanyaannya, padahal 
sebelumnya tidak diharamkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Penjagaan" (96), Bab: Hal 
yang dibenci dari banyak bertanya terhadap 
sesuatu yang tidak bermanfaat baginya (3)) 

Penjeiasan • - — 

: Dosa. Imam Al-Qasthalani menjelaskan, 
pertanyaannya, meski di dalam dirinya tidak 



terdapat dosa apa lagi dosa besar, namun 
ia menjadi penyebab sesuatu yang mubah 
diharamkan, hal ini menjadi kejahatan paling 
besar baginya, karena ia membuat seluruh 
kaum muslimin kesulitan. 


HADITS KE-1522 


:Jli ilt 4JJl - \o« 

* * ' r'\‘ i " •> *? 1 s - 1 • * ■ 




fief u 5^ jS :jvl 

Jb& :j\3 SOI 

^ fLj 5 ^ ill ill 

IT^I cJ# :jvl Cjf y : jfc jul 
flaJjui ij zilLt & yb Si) 

*5/ oL \T a . 0 :ji— Jull »_jUS" "\o : j 

(])1 #LiI JC ljjL-0 


Anas m berkata, "Rasulullah jg berkhotbah 
dengan khotbah yang belum pernah 
aku dengar sebelumnya. Beliau berkata, 
'Seandainya kalian mengetahui apa yang 
aku ketahui maka kalian pasti akan sedikit 
tertawa dan banyak menangis.'" Anas 
melanjutkan, "Para shahabat Rasulullah £g 
kemudian menutupi wajah mereka sambil 
menangis tersedu-sedu. Setelah itu, seorang 
lelaki bertanya, 'Siapakah ayah saya?' Beliau 
menjawab, 'Ayahmu adalah si fulan.' Maka, 
turunlah ayat berikut ini, 'Hal orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu bertanya 
tentang segala sesuatu yang apabila 
dijelaskan kepadamu maka hal itu akan 
memberatkanmu.'" (QS. Al-Maa'idah: 101) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsif (65), Surat: 
Al Maidah (5) Bab: janganlah kamu 
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal 


yang jika diterangkan kepadamu akan 
menyusahkan kamu (12)) 

Penjelasan 

: Andai kalian mengetahui keagungan 
Allah, kerasnya hukuman Allah, siksaan para 
penjahat, dan huru-hara hari kiamat yang 
menakutkan. 

oci : Suara tangisan kencang yang keluar dari 
dada, namun lebih rendah dari suara ratapan 
disertai tangisan. 


I li VU/ * 1 


yil :Jli ilc- ill - wr 

Vyi& jZ fLj & Al ill 
S/ :jul 1 ± 3 ^ 0 $ <a!LLJ 1 
'M ^1 



jiyii 5^ jfc 

iJwsi ^ isi-i^ ’(ji^ t^i x 

i\jj ilb :JUl 

jaa)! ilb ijju jjulj a-JlC- all l ^9 

j©5 £it jijji ilj.iS jllij iit 

iiiii ;ijj u&f; Ji 

((^iU TO i— » hS" A* :j A»yi- 1 ) 


Anas bin Malik m menuturkan bahwa 
para shahabat banyak bertanya kepada 
Rasulullah sehingga mereka setengah 
memaksa dengan pertanyaan-pertanyaan 
itu. Maka beliau marah dan langsung naik 


953 



mimbar sambil bersabda, "Mulai hari ini 
janganlah kalian menanyakan sesuatu, 
kecuali aku telah menjelaskannya." 

Lantas aku melihat kanan-kiri, ternyata 
setiap orang menutupi kepalanya dengan 
pakaiannya sambil menangis. Tiba-tiba ada 
seseorang yang jika bertengkar, ia biasa 
dipanggil dengan selain ayahnya. Orang 
itu berkata, "Wahai Nabi Allah, siapakah 
ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah 
Hudzafah." 

Umar pun bergegas mengucapkan: 

"Kami rida Allah sebagai Rabb, Islam sebagai 
agama, dan Muhammad sebagai utusan, 
kami berlindung kepada Allah dari fitnah." 

Lantas Rasulullah bersabda, "Aku belum 
pernah melihat keburukan dan kebaikan sama 
sekali seperti hari ini, sebab hari ini neraka 
dan surga digambarkan bagiku hingga aku 
melihat keduanya di balik dinding ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-dod' (80), Bab: 
Berlindung dari fitnah (35)) 

Penjelasan 

ijuJ : Tanyalah dia secara mendetail, atau 
desaklah dia dengan pertanyaan-pertanyaan. 

j-S : Bertikai. 

j-x, : Mengakui nasab. 

JiS jil £ 0 $; ^ : Hari seperti hari ini. 

iiii-l i\jj : Dinding mihrab beliau laksana 
pantulan bayangan obyek di cermin, sehingga 
beliau melihat apapun yang ada di dalamnya. 


HAD1TS KE-1524 

po JLm :J\I ipp ~ 

til a#/ fLj tiJ 4A)\ 

: Jij j\S jlSa ^ jJS, itfty jvl p 


U j\ & : JU3>I Ailoi 2J >\ : jll $ 

Jj tilZJ.JP fiU- : JU* <Ull ipj 

J\±£ ■«*# 

fe 

ijiCjll j <_j\j f A rjJuJI T : j 

(»^su L» lij 


Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau 
tidak suka. Ketika terus ditanya, beliau 
marah lalu berkata kepada orang-orang, 
"Bertanyalah kepadaku sesuka kalian." Maka 
seseorang bertanya, "Siapakah bapakku?" 
Beliau menjawab, "Bapakmu adalah 
Hudzafah." Yang lain bertanya, "Siapakah 
bapakku, wahai Rasulullah |g?" "Bapakmu 
Salim, sahaya Syaibah." 

Ketika Umar melihat apa yang ada pada 
wajah beliau, dia segera berkata, "Wahai 
Rasulullah, kami bertobat kepada Allah ' ts . ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Marah 
pada saat memberi nasehat dan mengajar 
ketika melihat sesuatu yang dibenci (28)) 


Penjelasan 

: Beliau tidak menyukainya karena 
mungkin menyebabkan diharamkannya 
sesuatu bagi kaum muslimin sehingga 
mempersulit mereka, atau hal lain, beliau 
marah karena mereka terlalu mempersulit 
dalam bertanya dan memaksakan diri untuk 
sesuatu yang tidak penting. 

jijjc jit j) 4 : Kami bertobat kepada Allah 
dari apa yang mengundang amarah-Nya. 


954 



KEUTAMAAN MELIHAT NABI 
DAN BERANGAN-ANGAN UNTUK ITU 


HAD ITS KE-1525 


Aifr 4 JJl 8 jjjA 

•*2- a m m i> 

-<J=*jZA jp : JV5 fLj gi &\ fa 

jL S bM «M OS 4 \ ^ $k cH fa 

dJUtj 

ij olt^ic (_jL To X..JU11 *_jhS” "U : j tjljliiJI 

(f^ 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Sungguh pasti akan datang 
kepada salah seorang dari kalian suatu 
zaman yang ketika itu ia menganggap dapat 
melihatku adalah lebih dicintainya daripada 
dia memiliki seperti keluarga dan hartanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (35)) 


KEUTAMAAN NABI ISA OgSi 


:J13 ilfr 4JJl 'jO* $ ~ W* 

** 

A** . *T ' ? - i.i »* ' 


HAD ITS KE-1526 

,• > ? > • * 


:jjs5 I ji 4)1 JJij 

.oVi Sjl %*jij rfiS) jjf lit 

f J 0-* I'J 

j jSilj t_jV< t A :»LySfl 


Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah g§ bersabda, 'Aku adalah orang 
yang paling dekat’ dengan Ibnu Maryam (Isa) 


9 Karena dialah yang memberi kabar gembira akan ■ 
kedatanganku sebelum aku diutus, membangun pokok- 
pokok ajaranku di akhir zaman, mengikuti syariatku dan 
menolong dtn-ku. 


dan para nabi adalah saudara (dari 
keturunan) satu ayah, sedangkan antara aku 
dan dia (Isa) tidak ada nabi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!' (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 


- Penjelasan — 

fij-* jj! Ij! : Sebab, Isa 

menyampaikan kabar gembira kedatanganku 
sebelum aku diutus, membuka jalan bagi 
kaidah-kaidah agamaku di akhir zaman, 
mengikuti syariatku, membela agamaku, 
seakan kami berdua sama. 

okc. : iliJi artinya madu (istri kedua dan 
seterusnya), berasal dari kata jiili , maksudnya 
di sini adalah tegukan kedua setelah tegukan 
pertama, seakan suami meminum dari istri 
kedua setelah meminum dari istri pertama. 

oSl c SSljt adalah anak-anak dari beberapa istri 
dari seorang suami (saudara-saudara seayah 
lain ibu). Maksudnya, asal usul agama para 
nabi sama meski cabangan mereka berbeda. 
Mereka sama dari sisi akidah yang disebut 
ushuluddin seperti tauhid, namun berbeda 
dari sisi furu'; yaitu fikih. 


HADITS KE-1527 


: J\3 4JL& 4JJ l (cfcb *jij* ' 0 W 


j £4 5 U jusJLji iiz \ * 4 $ 

«QUa^JL)l { Juj» 


& ' (313) •ji* j? iyi p 

(fisfP OUalljl 

d_jS uA, It V 

(f<r* <j 




955 



Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah jg bersabda, 'Tidak ada seorang 
pundarianakketurunanAdamyangdilahirkan 
kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan. 
Maka dia akan berteriak (menangis dengan 
keras) karena sentuhan setan tersebut kecuali 
Maryam dan anaknya.'" 

Kemudian Abu Hurairah ess membaca firman 
Allah, "... Dan aku memohon perlindungan 
kepada-Mu, ya Allah untuknya (Maryam) 
dan untuk anak keturunannya dan setan yang 
terketuk" (Ali 'Imran : 36) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabr (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: " Dan ceritakanlah (kisah) 
Maryam di dalam Al Quran" (48)) 

Penjelasan 

j flZ : Bayi mengeluarkan suara keras saat 
lahir. 

: Ditolak. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab V (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 


Penjelasan 

: Aku membenarkan orang yang 
bersumpah dengan menyebut nama Allah. 


KEUTAMAAN KEKASIH ALLAH, NABI 
IBRAHIM 

HADITS KE-1S29 

:j\5 :J\i &£■ “o'Jijh 3' tlooi- - 

M 

jij JjL)U AjSi &\jAj 

ji tlj ;Jlu 4lll Jjiulj A V (jljteiJI <>j>i) 

(SLU pjs.y -oil 


HADITS KE-1S28 

- • ? » • „ 

4Ji\j HZ : 

4i)u OwaI 





Abu Hurairah sags meriwayatkan dari Nabi % 
yang besabda, "Nabi Isa melihat ada 
seorang sedang mencuri lalu dia bertanya 
kepadanya, 'Apakah kamu mencuri?' Orang 
itu menjawab, Tidak, demi Allah yang tidak 
ada llah (yang berhak diibadahi) selain Dia.' 
Maka Isa berkata, 'Aku beriman kepada Allah 
dan aku dustakan (penglihatan) mataku.'" 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Nabi Ibrahim 
dikhitan saat beliau berusia 80 tahun dengan 
menggunakan kapak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 

Penjelasan 

: Sebuah wilayah di Syam, atau pisau 

kecil. 


HADITS KE-1530 


Si Zp c#j $ ^4^- - w* 

m 

-iiiju Jit ; ja fLj Jii 4ii 
Jvl Jp ^ JS j\l 


956 



rs-i j? Si ? / 

cuiJ jJj ojAm* (J!c5j^ 0^ ■**) *U»j) 4JJl 

gelfll O-*^ uiwjj> dwi U Jjla !& 

•J^l> .}& *\j* *r*4 " :»U*jS/t i—>tS" !• : j <>^i.t) 

((*s*lrf! <J»r b cf r&j 


AbuHurairah m meriwayatkandariRasulullah 
^ yang bersabda, "Kita lebih patut untuk 
ragu dibanding Ibrahim ketika dia berkata, 
To Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana 
caranya Engkau menghidupkan makhluk 
yang sudah mati.' Lalu Allah berfirman, 
'Apakah kamu tidak beriman (belum yakin)?' 
Ibrahim berkata, 'Aku telah meyakininya 
akan tetapi untuk memantapkan hatiku / 

Dan semoga Allah merahmati Nabi Luth 
yang telah berlindung kepada keluarga yang 
kuat. Dan seandainya aku dipenjara dan 
mendekam di dalamnya dalam masa tertentu 
sebagaimana yang dialami Nabi Yusuf 
tentu aku sudah bersegera memenuhi 
permintaan (orang yang akan membebaskan 
aku))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi ' (60), Bab: 
Firman Allah 'Azza wajalla: "Dan kabarkanlah 
kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim" 
( 11 )) 


Penjelasan 

j* Jit jat : Al-Qasthalani menukil 
dari Az-Zarkasyi, pemilik kitab Al-Amtsdl 
As-Sd'irah menyebutkan, pola afalu dalam 
bahasa juga digunakan untuk menafikan 
makna pada dua hal yang diperbandingkan, 
contoh; iUSllJl maksudnya keduanya 

sama-sama tidak baik, seperti disebut dalam 
firman Allah m; (gift ^ ’JS. yaitu kedua 

golongan ini sama-sama tidak baik. Dengan 
demikian, makna sabda Nabi $£$ di atas adalah 
"Kami berhak untuk ragu daripada Ibrahim,” 


maksudnya kami sama-sama tidak ragu. Az- 
Zarkasyi menyatakan, "Inilah bagian terbaik 
yang disarikan dari hadits.” 

juji. jt : Kepada Allah Ta'ala. 

££1jJ \ : Tentu aku segera memenuhi 

panggilan untuk keluar dari penjara dan 
tentu aku perlu menyampaikan tuntutan 
pembebasan. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Muhyissunnah menyatakan, Nabi 
menyebut Yusuf sebagai sosok yang sabar 
karena tidak buru-buru ingin dikeluarkan 
dari penjara ketika utusan raja datang 
kepadanya, tidak seperti penjahat ketika 
mendapat ampunan, meski Yusuf sudah 
mendekam lama di dalam penjara, bahkan 
yang ia katakan adalah, " Kembalilah 
kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya 
bagaimana halnya perempuan-perempuan 
yang telah melukai tangannya.” (Yflsuf: 
50) Yusuf bermaksud menegakkan hujah 
terkait sikap mereka yang memenjarakannya 
secara zalim. Nabi mengatakan seperti itu 
sebagai bentuk sikap tawadhu’, bukannya 
beliau langsung meminta keluar andai beliau 
menempati posisi Yusuf. Sikap tawadhu’ 
tidak mengecilkan orang besar, tidak 
merendahkan orang yang memiliki derajat 
tinggi, dan tidak membatalkan hak orang 
yang punya hak. Bahkan, sikap tawadhu' 
memberikan keutamaan, kemuliaan, dan 
keluhuran pada seseorang. 


HADITS KE-1531 


jLaI^I o | 1J :JlS — \or\ 

&S J}) aSjlj (& &) dj* fe & 9* 

Jf ij tijCj 6 \ljk & : JlSj (lli 

A * * f | A ^ *" | >7 — | ‘•'.I | gn j ^ *T«* 

Ax« 14 * Jl :4J JjAS & jU> Jp 


957 



^ sl^al 

o jll \j : Jll <Sjll jjll ( J^I :J\J # jjb £y» :JUl 

<Mi tiji* (Sfi* 4 Jp 

^joA^sJ Sli sjji-l dill Aj^li IjJb 

HJjlA C& cJ^S l 3 i ^ JljS 

C-iAi «dj*£»l S/j s^&l (^il : Jill JL>-tl tsjJu 

iiiji $L li-tl «&&i lijtfs *5 jjrfs «a 

\cA 3 JAtU ij^lS/j J 4 &I J; 3 l : jlil 

UjJ <oUib (Jjjb (J f£ssQ\ :JU3 Ja*j 


j$S jij *20 >tf #j £0 (i^ 

JO A^ 4ijl Sj cJli l# «oL fc}6 

*1 ii j>* yA "J- a o^i /) 

aIIAJI jU jJj 1j ^faial dJUb 

jjtlj :<JUj -il Jji i_jIj A :»L*jSfl i_ibS” "V- i_$jli*Jl <»- j>*\) 

(SUt^Al^i-dll 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jgg 
bersabda, 'Nabi Ibrahim ^ tidak pernah 
berbohong kecuali tiga kali. Dua di antaranya 
karena Allah, yaitu 'irmisaqiim' (sesungguhnya 
aku ini sedang sakit) dan 'bal fa'alahum 
kabiiruhum haadzaa' (akan tetapi patung 
yang besar inilah yang melakukannya))' 
Beliau bersabda, 'Pada suatu hari dia sedang 
bersama dengan Sarah, istrinya, saat beliau 
datang kepada seorang raja yang zalim. 
Lalu raja tersebut diberi informasi bahwa 
akan ada seorang laki-laki bersama seorang 
wanita yang paling cantik. 

Maka diutuslah seseorang menemui Ibrahim 
lalu utusan itu bertanya kepadanya, 'Siapakah 
wanita ini?* Ibrahim menjawab, 'Dia saudari 
perempuanku.' Lalu Sarah datang, maka 
Ibrahim berkata, 'Wahai Sarah, tidak ada 


orang beriman di muka bumi ini kecuali aku 
dan kamu dan orang ini bertanya kepadaku 
lalu aku beritahu bahwa kamu adalah 
saudari perempuanku maka janganlah kamu 
mendustakan aku.' Sarah pun dikirim kepada 
raja. 

Setelah Sarah menemui raja, raja itu rupanya 
ingin menyentuhnya dengan tangannya, 
namun tiba-tiba tangannya lumpuh. Maka 
raja berkata, 'Berdoalah kepada Allah dan 
aku tidak akan mengganggu kamu.' Maka 
Sarah berdoa sehingga tangan raja bisa 
kembali seperti semula. Kemudian raja 
ingin menyentuh Sarah untuk kedua kalinya, 
namun tangannya tiba-tiba lumpuh bahkan 
kelumpuhannya lebih parah sehingga raja 
memohon, 'Berdoalah kepada Allah dan aku 
tidak akan mengganggumu lagi.' Tangan raja 
pun sembuh. Kemudian raja memanggil para 
pembantunya seraya berkata, 'Sungguh yang 
kalian bawa kepadaku ini bukan manusia, 
tapi setan.' 

Akhirnya Sarah dihadiahi Hajar (sebagai 
pelayannya)) Kemudian dia pulang dan 
mendapatkan Ibrahim sedang shalat maka 
dia memberi isyarat dengan tangannya 
(yang inti pesannya: 'Tunggu sebentar.') 
Sarah berkata, 'Allah telah membalikkan 
tipu daya orang kafir atau fajir ke lehemya. 
Bahkan, aku diberi pelayan Hajar ini.'" 

Abu Hurairah $& berkata, "Itulah ibu kalian 
(bangsa Arab), wahai Bani Ma'is-Sama' 10 
(anak keturunan air langit))"” 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 


10 Bani M&'is-SamS' (anak air langit) merupakan julukan 
orang-crang arab yang hidup dari padang gembafaan dan 
lembah yang tumbuh karena air hujan. 

1 1 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Dalam hadils 
tersebut terdapat beberapa point pembahasan di antaranya 
ialah, dua mukjizat Nabi Musa yang sangat jelas; Pertama, 
batu yang berialan membawa bajunya ke kerumunan bani 
Israil. Kedua, bekas yang menempel pada batu. 


958 



Penjelasan 

oUji" : Al-Hafizh menjelaskan dalam Al- 
Fath; Abul Baqa' menjelaskan, "Yang baik 
dalam bentuk jamak adalah kadzabat (dzal 
difathah) karena kadzabat adalah jamak 
kadzabah, kata ini isim tanpa sifat, karena 
Anda menyebut; LhS seperti Anda 
mengatakan; bSj andai kata ini kata sifat, 
tentu dzal-nya disukun.” 

j*k : Yaitu terkecik hingga menjejal-jejalkan 
kaki seperti orang kerasukan jin. 

: Seperti yang pertama. 

: Jamak hajib, hajabahu hajaban, 
mengikuti bab qatala, makna hajaba adalah 
mencegah dan menghalangi, nama hajib 
yang berarti penjaga pintu diambilkan dari 
makna ini, karena ia mencegah orang masuk. 

jt -\ i ISilUS : Memberikan Hajar sebagai hadiah 
pada Sarah agar melayaninya, karena terasa 
berat baginya jika mengurus dirinya sendiri. 

: Bagaimana kondisimu. 

j\) J&\x£ iiil % : Kata perumpamaan 
yang dikatakan orang Arab untuk orang yang 
bermaksud melakukan kebatilan namun 
tidak berhasil. 

: Hajar maksudnya. 

^ : Ibnu Hajar menjelaskan 

dalam Al-Fath ; dengan kata-kata ini, Nabi 

seakan berbicara dengan orang-orang 
Arab karena mereka sering berada di 
padang luas tempat-tempat turunnya hujan 
untuk mengembala hewan-hewan temak. 
Ini memperkuat pendapat orang yang 
menyatakan bahwa Arab secara keseluruhan 
berasal dari anak Isma'il. 

Pendapat lain menyatakan, maksud air 
langit adalah air Zamzam karena Allah 
memancarkan air ini untuk Hajar, dengan air 
ini anak Hajar, Isma’il, hidup, hingga seakan 
orang-orang Arab adalah anak-anak Hajar. 
Ibnu Hibban menyebutkan dalam Kitab 


Shahih-nya; semua orang yang berasal dari 
keturunan anak Isma'il disebut "air langit,” 
karena Isma’il adalah anak Hajar, Isma’il 
tumbuh besar dengan air Zamzam, dan air ini 
berasal dari langit. 


KEUTAMAAN NABI MUSA 


HADITS KE-1532 

4A)1 -jiJl f jS- to 

JJlpl jJJ cotf :JlS pSjj aJl& 

*•> . •- ,,{y 

o&j 

o J J ** o ** . ^ i 1*ti * 9 * \ s 

b# 4 JJIj J 

tj JuU » jA oJb J3 jil 4jl al U JLA jl 

J** Jp 

i)l 4 <iv 

U 4&I3 rlpul j\ JJlpJ jlj 

^ ^ Ctf 

ji IL *>ib 4wsl Ail < 0)13 :sj# j#f jul 

j£w^b b (A jLu) 

JP-1 y cjL f • o 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi yang 
bersabda, "Orang-orang Bani Israil mandi 
dengan telanjang, hingga sebagian melihat 
pada sebagian yang lainnya. Sedangkan 
Nabi Musa ^$§1 lebih suka mandi sendirian. 
Maka mereka pun berkata, 'Demi Allah, 
tidak ada yang menghalangi Musa untuk 
mandi bersama kita kecuali karena buah 
kemaluannya besar.' 


959 



Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan 
meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, 
lalu batu tersebut lari dengan membawa 
pakaiannya. Maka Musa lari mengejar 
batu tersebut sambil berkata, 'Wahai batu, 
kembalikan pakaiankul' Sehingga orang- 
orang Bani Israil melihat Musa. Mereka lalu 
berkata, 'Demi Allah, pada diri Musa tidak 
ada yang ganjil.' Musa kemudian mengambil 
pakaiannya dan memukul batu tersebut 
dengan satu pukulan." 

Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, sungguh 
pada batu tersebut terdapat bekas pukulan 
enam atau tujuh bekas pukulannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi' (5), Bab: Mandi 
sendirian dengan telanjang ditempat yang 
sunyi (20))) 


jj Ji 

Sj Opl JyJ xfi 

**• jy Jp ^ * ip 

• f t' ' • ' ? i > >' • .s-r 

jjJI :jvi A JLt* J£=su coJo Aj L» 

f i »■ S «• 


• 


jui : jll 6pi p :J\3 liU p 

aIaJ pJuuJl jipl ^ p-U <Ull 

Jll pi Al 4SJI jpj jli :j\S 


Penjelasan 

: Orang yang kedua biji kemaluannya 
bengkak. 

Kf'Ja : la kemudian memukul dengan 

keras. 

: Bekas. 

£L : Beri’rab rafa’ sebagai badal, maksudnya 
j€\ iL, atau dengan perkiraan eg. 

jAi-L : 'CJo beri’rab nashab sebagai tamyiz. 
Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh 
Muslim ; hadits ini mengandung sejumlah 
faedah. Di antaranya; menyebutkan dua 
mukjizat nyata Musa Pertama; batu 

pergi membawa bajunya di hadapan khalayak 
Bani Israil. Kedua; adanya bekas luka pada 
batu. 


HADITS KE-1533 

: JVl iji &\ (gj ojpb Q\ - NftfT 

i2S fSilii pi jj op dfc pj! 


Abu Hurairah as berkata, "Suatu hari 
malaikat maut diutus kepada Musa 
Ketika menemuinya, (Nabi Musa) memukul 
matanya. Maka malaikat maut kembali 
kepada Rabbnya dan berkata, 'Engkau 
mengutusku kepada hamba yang tidak mau 
mati.' Maka Allah memulihkan matanya 
seraya berfirman, 'Kembalilah dan katakan 
kepadanya agar dia meletakkan tangannya 
di atas punggung seekor lembu jantan, (yang 
pengertiannya) setiap bulu lembu yang 
ditutupi oleh tangannya berarti umurnya satu 
tahun.' Nabi Musa bertanya, 'Wahai Rabb, 

setelah itu apa?' Allah berfirman, 'Kematian.' 
Maka Nabi Musa berkata, 'Sekaranglah 
waktunya.' Kemudian Nabi Musa memohon 
kepada Allah agar mendekatkannya dengan 
tanah yang suci (Al-Muqaddas) dalam jarak 
sejauh lemparan batu.'" 

Abu Hurairah berkata, "Kemudian Rasulullah 
3 lg bersabda, 'Seandainya aku ke sana, 
pasti akan aku tunjukkan kepada kalian 
keberadaan kuburnya yang ada di pinggir 
jalan di bawah tumpukan pasir merah.'" 


960 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang menginginkan dikuburkan di 
tanah suci (69)) 


- Penjelasan - 

Jiii : Dalam wujud manusia sebagai 
ujian. 

: Musa menampar malaikat maut dalam 
wujud manusia itu tepat di kedua matanya, 
bukan wujud asli malaikat hingga matanya 
tercukil. 

js cm : Punggung kerbau. 

iSU p ijiji: Lalu apa setelah tahun-tahun 
tersebut berlalu? 

d>p\ ft : Setelah itu kematian. 

: Yaitu sedekat lemparan batu, 
dimana jika ada seseorang melemparkan 
batu dan tempat tersebut yang merupakan 
kuburan Musa tentu batu yang ia 

lempar mencapai Baitul Maqdis. 

£5 : Di sana. 

: Gundukan pasir. 


HADITS KE-1534 

I,! >• ' >1 , , . J f >• + 

:Jlfi AJLfr 4ii\ Q&j cioJj- - \OTl 

jp llS J&il ajfeil 

p&dilSle jUUJl jp 

&i ^ii jj 4^1 

ifui .jJLlil &\ & ^ J1 lool 

fLj ^ jui §£& 


Jjjuuaj ^Vyi Jp .J : 

tall JJI jjS” ll «^a« cA^CaJI 

jXli 5^' SlI l$-V 

•* >> 

4JJl ( JJuLdl Jbjl jldld 
cj jSju l* <— >L ^ :oL»_j-ai-\ <_jbS" ll ."j ^^3) 

Jlj p 1 1 1 


Abu Hurairah m berkata, "Ada dua orang 
laki-laki yang sedang saling mencaci, yang 
satunya seorang Muslim dan satunya lagi 
orang Yahudi. Berkata laki-laki Muslim, 
'Demi Zat yang telah memilih Muhammad 
untuk seluruh alam? Dan berkata laki- 
laki Yahudi, 'Demi Zat yang telah memilih 
Musa untuk seluruh alam.' Seketika itu laki- 
laki Muslim mengangkat tangannya dan 
menampar wajah orang Yahudi itu. Lalu 
orang Yahudi itu pergi menemui Nabi dan 
mengadukan peristiwa yang terjadi antara 
dirinya dan orang Muslim itu. Kemudian 
Nabi ^ memanggil orang Muslim itu dan 
bertanya tentang kejadian itu, lalu orang 
Muslim itu memberitahu beliau. Maka Nabi 
bersabda, 'Janganlah kamu lebihkan aku 
terhadap Musa karena nanti saat seluruh 
manusia dimatikan pada had kiamat, aku 
pun akan dimatikan bersama mereka dan 
akulah orang yang pertama kali dibangkitkan 
(dihidupkan)) Saat itu aku melihat Musa 
sedang berpegangan di sisi 'Arasy. Aku 
tidak tahu apakah dia termasuk orang yang 
dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripada 
aku, atau dia termasuk di antara orang-orang 
yang dikecualikan (tidak dimatikan))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persengketaarf' (44), 
Bab: Perselisihan antara muslim dan yahudi 
(1)) 


961 



Penjelasan 

: Dari kata Jii artinya pingsan karena 

takut. 

C-ili JLtU : Berpegangan dengan kuat 
pada salah satu sisi Arasy. 

Jill jillt : Atau Musa termasuk orang 

yang dikecualikan Allah (tidak mad), seperti 
disebutkan dalam firman Allah ess, “ Maka 
matilah siapayangdi langitdan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah.” (Az-Zumar. 68) 


HAD1TS KE-1535 


ilfr AUl (S&j jijoii-l “ '®Y® 

fLj <&l jpj U£:jlS 

J?-j 

jliiVl ££ jij : JUd ££ 

jtf : jvS gfrit :jvl 

:oJlS ^iaJl Jp (5^5 :o#iSs 

i < ' f? *r- 5 "i T- i • ? 

Jc>»l3 jtJuuj A^ix AAJl ^Jp *~**?i^ 

•T - ji,. 5 ^ J 5*1 u s? ^ j • - 2- • < 

4AM ^*0 Cir A j 

5^4 j^n Jjl , s O&i 5g jjjjiS : fLj 

• ®lh f ts • 'itfi ^ • /i'' « ii 

Ji <UX jJ*U Jji JjJ 19 (^UaJI 

&& J*y>i ui 

jjVl f 1 . J5^ ^ 0^1 tijil 

(j <_jL t <_jI^ tl <>^>l) 

( j Jlj p t I..\ 1 jju 

Abu Sa'id Al-Khudri as berkata, "Rasulullah 
sedang duduk bermajelis tiba-tiba seorang 
Yahudi datang dan berkata, 'Wahai Abu Al- 
Qasim, seorang shahabatmu telah memukul 
wajahku/ Lalu dia menyebutkan seseorang 


dan kalangan Anshar. Maka beliau berkata, 
'Panggillah.' Kemudian beliau bertanya, 
'Apakah benar kamu memukulnya?' Orang 
itu berkata, 'Aku mendengar di pasar dia 
bersumpah: 'Demi Zat yang telah memilih 
Musa untuk seluruh manusia.' Aku katakan, 
'Apakah kamu bermaksud untuk mengatakan 
aku bend Muhammad^.' Maka kemarahanku 
memuncak lalu aku pukul wajahnya.' 

Nabi |g lantas bersabda, 'Danganlah kalian 
banding-bandingkan (lebihkan) sesama 
para nabi karena nanti saat seluruh manusia 
dimatikan pada hari kiamat, akulah orang 
yang pertama kali dibangkitkan dari bumi. 
Namun, saat itu di hadapanku telah ada 
Musa yang sedang berpegangan pada 
salah satu tiang 'Arasy, dan aku tidak tahu 
apakah dia termasuk orang yang dimatikan 
lalu dibangkitkan (lebih dahulu) atau 
termasuk orang yang sudah diperhitungkan 
pingsannya ketika di bukit Thur Sina (hingga 
tidak lagi dimatikan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persengketaan" (44), Bab: 
Perselisihan antara Muslim dan Yahudi (1)) 

Penjelasan 

it pity jt OL IJ : Berpegangan pada salah 
satu tiang Arasy. 

jyil CJ£- ft : Pingsan saat di dunia, yaitu 

di bukit Thur yang disebut dalam firman 
Allah ess , “Dan Musa pun jatuh pingsan." 
(Al-A’r&f: 143) 


KEUTAMAAN NABI YUNUS 

HADITS KE-1536 


&\ jp £ - )®rt 

3*. €\ O' £4 j£> ^ :JVl j&ij *3* 

i * 

<s* Oi <r*ji & 


962 



mJUj <4&l Jji vjU ro :»LwYl V :,j ^UyJl o-^-l) 

ji 

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi |g bersabda, 
"Tidak sepatutnya seorang hamba berkata, 
'Aku lebih baik dari Yunus bin Matta.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab?' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Yunus 
benar-benar salah seorang rasul" (35)) 


HADITS KE-1537 

ii.i ? «•» <l> I, I • * 

4iJl j-tf Qi)l jfr ‘J-UC- \ tio^ - >«YV 

p uf oi p cp: s ps P 

« ? -r, >- . 

a-ji Jl jj Jr? 

(J®)) vi^ Jji <jIj tt ujUS* V :j 4>^>-l) 

lioJk*- jjljl 


ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi jg yang 
bersabda, "Tidak sepatutnya seorang hamba 
berkata, 'Aku lebih baik dari Yunus bin 
Matta, — sementara nasabnya dinisbatkan 
kepada ayahnya (Matta))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Apakah telah sampai 
kepadamu kisah Musa?" (24)) 


KEUTAMAAN NABI YUSUF 

HADITS KE-1538 

U ili &\ & j >J\ dop - WA 

4& :jV5 £ 4AJI 

Jjl fill tiUt-Io lift jt (jllJ 

**2» 

P JP o?' ^ o?' 6s 3 


5jJUJ ojxjl jilsLo j*3 :J\J cUUJ I JU& jP 

IP* 

jitlj <Uil J _ji <—>Ij A :»UuSll i_jIxS” V 

(Suj-^u-uji 


Dari Abu Hurairah s®, bahwa Rasulullah 
Hi pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, 
siapakah manusia yang paling mulia?" Beliau 
menjawab, "Orang yang paling bertakwa." 
Mereka berkata, "Bukan itu yang kami 
tanyakan." Beliau berkata, "Kalau begitu 
Yusuf Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, 
putra Khalilullah (kekasih Allah, Ibrahim 
Alaihissalam))" Mereka berkata lagi, "Bukan 
itu yang kami tanyakan." Beliau berkata, 
"Apakah yang kalian maksudkan tentang 
kalangan bangsa Arab? Orang yang terbaik 
pada zaman jahiliyah akan menjadi yang 
terbaik pula pada masa Islam jika mereka 
memahami Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 

Penjelasan 

jUU5t : Imam An-Nawawi menjelaskan 
dalam Syarh Muslim ; ulama menuturkan, 
ketika Nabi ditanya, "Siapa manusia yang 
paling mulia?” Beliau memberitahukan 
jawaban secara umum, “Yang paling 
bertakwa kepada Allah.” Seperti telah kami 
sampaikan sebelumnya, asas kemuliaan 
adalah banyaknya kebaikan. Siapa bertakwa, 
ia memiliki banyak kebaikan dan manfaat 
di dunia, memiliki derajat-derajat tinggi di 
akhirat. 

jiii y : Karena Yusuf menyatukan 

* > 

akhlak-akhlak mulia, kemuliaan nubuwah, 
kemuliaan nasab, dan keberadaan beliau 
sebagai seorang nabi putra tiga nabi yang 
memiliki keturunan nabi, salah satunya 


963 



kekasih Allah, Yusuf Yusuf menyatukan 
kemuliaan ilmu mimpi, menguasai ilmu ini, 
kepemimpinan dunia dan menguasai dunia 
melalui kisah perjalanan hidup yang baik, 
meiindungi rakyat, menebar manfaat untuk 
mereka semua, mengasihi mereka, dan 
menyelamatkan mereka dari masa-masa 
kemarau panjang. 

oaliJ : Asal usul orang-orang Arab. 

IJJiS : Maknanya, 

orang yang memiliki sifat ksatria dan akhlak 
mulia di masa Jahiliyah ketika masuk Islam 
dan mengerti, mereka adalah manusia 
terbaik. Al-Qadhi menyatakan; hadits ini 
mengandung tiga jawaban bahwa kemuliaan 
secara keseluruhan, secara umum ataupun 
khusus, secara garis besar maupun dijelaskan 
secara rinci, tidak lain adalah agama berupa 
ketakwaan, nubuwah disertai pendalaman, 
dan Islam disertai pemahaman. 

IJJ1S IS} : Menjadi fuqaha yang mengamalkan 
hukum-hukum fikih syar’i. 


KEUTAMAAN KHIDHIR !g& 


HADITS KE-1539 


Gr tf" iy i & & 


g pil : fLj g* &\ 

uf : JlS flfrf y&S $ : « jjlpl 
Ai </jU Ajii jdJi % ^ 

• f • la •<• • •*• . | . ^ ^ f .*1 a 

Cj ij j^i (JLSj wj 5 : jll . 

o&L jilaj j < JJJajll ju j $3 AjjJi iill « ji^La 

\ 3 ji- <0ji g? 

(J-a oji>i UUj U4-0JJJ \il>j tSjiwall 


55 4 jJ\ 1 jiLii 

is« j\aj 

ya ijLjU JiiL) <U£lifr UjT (J*^ja jll 

^ 1 5* iL ^ fjj . ijji vyi 

:JiHl a juS aj 5&31 jjif 

Uj ojil cli jjs jjUdi ji USj\ il co^l 

:^ji jvl (TT xi^l) iU^I ^ 

ikia llftjUl Jp UJjll . U 5 ” U <iJiJS 

jf) ojL j4j ji v^Il 

Jb •>?£' iry fLJ tej* Ji* 
£ :j\ii c^ji uf :jOi fSlIil JUjl 
^±6 if jp OUJt ji : Jvl : j\l fjjljll 

( JLS ^Ja £.*3 (Dili :jlS ?ijuij C%«Ifr llf 

S/ aIuIc . aUI Jfclfr y» jjfr j& 

:JVl JLSifS ^ jp c/j ccJl 
.Iji! OU % i>U &l Sli 6l 
UjJ ^ c>dl jp 0^ 

, - > *, 1 ' ! f a ■* ■>!?’? 2' •"t" * S'< 2' . ' 

(Ji (AJUAaat I o 

jj fl afl.fr (^jS jJJU UjbjJll^cd c jsflji-i <_d Jx3 

O^jil jf fjii jill c^jUi vi> jp ^ 
^^Jlfr jflii U (^jJ« ij Jill 3. 

jji^ajJl ijl ojilS" 4JJl |Jlfr yA JXlis-j 
fstiln gjpl i- sjJ ji >ii >di j 

' • - - , .r a? ?aS ^ Z? >'+''• 

OJUfr tjj) jjjb u jJL^ pjs JIa 3 AfrjO 

jlf fjf :jvl .ijti j>a i^i>l Ji 

Ufl ^ifijs^ :jl 3 QA ^3 iJ elli 


964 



ilflfiiti uCi J$> & X h • (vr 

JL>ll (^LlxJt ^a uJLb ^^Lc- bid 

+ \'Z{ - . ■> f.S? - J ^ ■>!< • ? • 

CJUdl JUd oXjj <Uil; *Udld #>£-1 j«a 

OJ 4 dll jSffJf :jV5 *05 Ig llii 

•^j' llij : i-Ofi- jel J15 Y ijw» ^ 

*i£jtf uaa 0 Jif d iSi j*. Ol^ivl 

0» jjU?- Ifed 1J^3 (UjA^ £) ]^l3 

JUd . Ajallls oO*j jvl 4jo\d\i ijfliL) 

lli :JV5 .l£l oJ&S cJLwi jj 

6a^ ^ <P 6^' ^ <i!^ 

la) jJUJJ Locua l» i_>la 11 i|jbjl i_>b5' T :j ^jUJI 4>j>!) 

(-&I J1 jJu3l Jw ,Jfrt ^Ul J Jt- 


Ubay bin Ka'b meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Musa Nabi Allah berdiri di 
hadapan Bani Israil memberikan khotbah. 
Lalu dia ditanya, 'Siapakah orang yang 
paling pandai?' Musa menjawab, 'Aku.' 
Maka Allah mencelanya, karena dia tidak 
diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah 
mewahyukan kepadanya, 'Ada seorang 
hamba di antara hamba-Ku yang tinggal 
di pertemuan antara dua lautan yang 
lebih pandai darimu.' Lalu Musa berkata, 
'Wahai Rabb, bagaimana aku bisa bertemu 
dengannya?' Maka dikatakan padanya, 
'Bawalah ikan dalam keranjang. Bila nanti 
kamu kehilangan ikan itu maka itulah 
petunjuknya.' 

Lalu berangkatlah Musa bersama pelayannya 
yang bernama Yusya' bin Nun, dan keduanya 


membawa ikan dalam keranjang sampai 
pada batu besar. Lalu keduanya meletakkan 
kepalanya di atas batu dan tidur. Kemudian 
keluarlah ikan itu dari keranjang, lalu ikan 
itu melompat mengambil jalannya ke laut. 
Kejadian ini mengherankan Musa dan 
muridnya. Keduanya melanjutkan sisa siang- 
malam dalam perjalanannya. Hingga pada 
suatu pagi Musa berkata kepada pelayannya, 
'Bawalah kemari makanan kita, kita telah 
merasa lelah karena perjalanan kita ini.' 

Musa tidak merasakan kelelahan kecuali 
setelah sampai pada tempat yang dituju 
sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya 
berkata kepadanya, Tahukah kamu ketika 
kita mencari tempat berlindung di batu tadi? 
Sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu. 
Dan tidaklah yang melupakan aku ini kecuali 
setan/ Musa lalu berkata, 'Itulah tempat yang 
kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti 
jejak mereka semula. 

Ketika keduanya sgmpai di batu tersebut, 
didapatinya seorang lelaki mengenakan 
pakaian yang lebar. Musa lantas memberi 
salam. Khidhir lalu berkata, 'Bagaimana 
cara salam di tempatmu?' Musa menjawab, 
'Aku adalah Musa.' Khidhir balik bertanya, 
'Musa Bani Israil?' Musa menjawab, 'Benar.' 
Musa kemudian berkata, 'Bolehkah aku 
mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu- 
ilmu yang telah diajarkan kepadamu?' 
Khidhir menjawab, 'Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan sanggup sabar 
bersamaku.' Khidhir melanjutkan ucapannya, 
'Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmunya 
Allah yang Dia mangajarkan kepadaku yang 
kamu tidak tahu; dan kamu juga punya ilmu 
yang diajarkan-Nya yang aku juga tidak 
tahu.' Musa berkata, 'Insya Allah kamu akan 
mendapati aku sebagai orang yang sabar, 
dan aku tidak akan menentangmu dalam 
sesuatu urusan pun.' 


965 



Keduanya pun berjalan kaki di tepi pantai 
sementara keduanya tidak memiliki perahu, 
lalu melintaslah sebuah perahu. Mereka 
pun meminta agar orang-orang yang ada 
di perahu itu mau membawa keduanya. 
Karena Khidhir telah dikenali maka mereka 
pun membawa keduanya dengan tanpa 
dikenai biaya. Kemudian datang burung kecil 
hinggap di sisi perahu mematuk-matuk di air 
laut untuk minum dengan satu atau dua kali 
patukan. Khidhir lalu berkata, 'Wahai Musa, 
ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan 
ilmu Allah tidaklah seberapa, kecuali seperti 
patukan burung ini di air lautan.' 

Kemudian Khidhir sengaja mengambil papan 
perahu lalu merusaknya. Musa pun berkata, 
'Mereka telah membawa kita dengan tanpa 
bayaran, tapi kenapa kamu merusaknya untuk 
menenggelamkan penumpangnya?' Khidhir 
berkata, 'Bukankah aku telah berkata bahwa 
kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 
denganku?' Musa menjawab, 'Danganlah 
kamu menghukum aku karena kelupaanku 
dan janganlah kamu membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam urusanku/ 

Inilah kejadian pertama kali Musa terlupa. 
Kemudian keduanya pergi hingga bertemu 
dengan anak kecil yang sedang bermain 
dengan dua temannya. Khidhir lalu 
memegang kepala anak itu, mengangkat, 
dan membantingnya hingga mati. Maka 
Musa pun bertanya, 'Mengapa kamu 
membunuh jiwa yang bersih, bukan 
karena dia membunuh orang lain?' Khidhir 
menjawab, 'Bukankah sudah kukatakan 
kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak 
akan dapat sabar bersamaku?' 

Maka keduanya berjalan hingga tatkala 
keduanya sampai kepada penduduk suatu 
negeri, mereka minta dijamu kepada 
penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri 
itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian 
keduanya mendapatkan dalam negeri itu 


dinding rumah yang hampir roboh. Maka 
Khidhir menegakkan dinding itu. Khidhir 
melakukannya dengan tangannya sendiri. 
Lalu Musa berkata, 'Mengapa kamu tidak 
mau mengambil upah dari ini semua?' Khidlir 
menjawab, 'Inilah saat perpisahan antara 
aku dan kamu.' 

Nabi bersabda, 'Semoga Allah merahmati 
Musa. Kita sangat berharap sekiranya Musa 
bisa sabar sehingga akan banyak cerita yang 
bisa kita dengar tentang keduanya.'" 12 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Anjuran 
untuk seorang alim, bila ditanya tentang 
siapa yang lebih mengetahui, hendaknya 
mengembalikan ilmu kepada Allah (44)) 

Penjelasan 

jll&t (j-lSJI : Yaitu yang paling berilmu 
di antara mereka, seperti batasan “Allah 
Mahabesar,” maksudnya Mahabesar dari apa 
punjuga. 

jLlat : Menurut dugaannya. 

i$l jdJl % ^ : Selaiknya Musa mengatakan, 
“Allahu a’lam," (Allah telah tahu). 

: Pertemuan dua lautan; laut 
Persia dan laut Romawi dari sisi timur atau di 
kawasan Afrika. 

j '&t : Seperti keranjang dari daun kurma, 
memuat limabelas sha’. 

: Maksudnya seorang hamba yang lebih 
berilmu darimu, ada di sana. 

iL^ i£tS : Jalannya. 

'C'jL : Jalan. 

5^ j : Hidupnya ikan yang sudah diasinkan 
dan tertahannya aliran air hingga menjadi 
jalan bagi si ikan. 


1 2 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Dalam kisah 
Khidhir teidapat satu prinsip agung dalam agama Islam, 
yaitu kewajiban untuk menerima segala yang dibawa 
oleh syariat Islam meski sebagian hikmahnya tidak dapat 
dinalar oleh akal, tidak dapat dipahami oleh mayoritas 
atau bahkan seluruh manusia.' 


966 



G*Ij£ : Makanan yang dimakan pada siang 
hari. 

GJG : Letih, lelah. <1 $$ : Katakan kepadaku apa 
gerangan yang menimpaku? 

ojii : Aku kehilangan ikan atau lupa 
mengingatnya karena apa yang engkau lihat. 

sP & U <*J1S : Persoalan tentang ikan, itulah 
yang kita cari-cari, karena hilangnya ikan 
adalah pertanda apa yang kita cari sudah ada. 

Vl^GT Jc. \i5jl 1 : Keduanya kemudian 
kembali ke jalan yang telah dilalui dengan 
mengikuti jejak-jejak mereka berdua. 

: Seluruh badannya tertutup. 

: Dari mana. 

ilij : Ilmu lurus yang membimbing saya 
dalam agama. 

jjSJl : Upah. 

: Khadhir menyeret 

kepala anak tersebut. 

kS'j : Suci dari segala dosa, kata ini lebih fasih 
dari kata kS'j. 

akjk : Bukan karena qisas yang wajib bagi 
anak tersebut. 

o' ’Ay. : Hendak roboh, kata Aj> digunakan 
secara majaz untuk makna hampir, karena 
dinding tidak punya kehendak secara hakiki. 

0 Jl*_> ii JG : Berisyarat dengan tangan. 

1 'i* : Kata jtji disandarkan kepada 
o&J', ini namanya menyandarkan mashdar 
kepada zharf sebagai perluasan pemakaian 
kata. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam 
Syarh Muslim; kisah ini mengandung 
penjelasan sebuah asas besar di antara 
asas-asas Islam, yaitu kewajiban menerima 
apapun yang disampaikan syariat meski 
hikmah sebagian di antaranya tidak diketahui 
akal dan tidak difahami kebanyakan orang, 
atau mungkin tidak difahami semua orang. 


967 




BAB 46 

KEUTAMAAN SHAHABAT 


KEUTAMAAN ABU BAKAR 


HADITS KE-1540 

> I •« '»« - 9" + J*#, i f „ f ^ ^ 

cJld :J13 C-Ufc 4))1 

* iv *5» 

51 j) *jUii .jdLj *3* &\ ^lu 

** «•£* 

u :jui is>2uV &2 jfiS 

" + 0 

jij) ulfflritfl JSlj)l V T(3 (jtjUtJI 

(p^JLialj i_JU^ uj\j f :pL*j 


Abu Bakar $& berkata, "Aku berkata kepada 
Nabijjj§saat berada di dalam gua, 'Seandainya 
salah seorang dari mereka (orang-orang 
kafir) melihat ke arah bawah kedua kakinya 
pasti ia melihat kita.' Maka beliau berkata, 
'Apa dugaanmu, wahai Abu Bakar, pada dua 
orang dan Allah sebagai yang ketiga?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi$g' (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji orang-rang Muhajirin dan keutamaan 
mereka (2)) 


Ojj (|jy 4J)l Ijufr Ol :JuJ ijCUll 

lijjjC’ U jjoj iZXli C# CjjJl j>3 

te\£\j lL;\TU 2& al : jvlj SjG* 

" » 

|jjb <Ji 1^1 JliJ 2J L* g «3 

•££ xS I* fhj £* Ai Jjt jpj 

*>» 

U oyj Ol 0* ^ 

42)1 Old 12^5 &GU i)£j* : jjl: jij 

ji J=^£\ b% jiij 

:fbj *3© 42)1 42)1 Jpj jvlj 4J Clftl 

J=» d i 0*' i? 51 
>u d ojis jd ^ && cj£j)j 

^1} Jj***2l Oi&i aL>- 

« **» *£*»**» 

• j^iA uj\j l# :jLalS/l ujhS” VC (jylivJI 4^i-l) 

(i. Vi X. \ i Ol elf. 4j)1 


HADITS KE-1541 


4)) I ^4^1 AaAmi ()l — No tN 


Jp <jLU-j *3* 52)1 ji 42»' J^j Si 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah duduk di atas mimbar lalu 
bersabda, "Sesungguhnya ada seorang 
hamba yang Allah telah menawarkan 
kepadanya untuk memilih antara dunia dan 
apa yang ada di sisi-Nya, lalu hamba tersebut 


969 



memilih apa yang ada di sisi Allah." Maka 
tiba-tiba Abu Bakar menangis lalu berkata, 
"Kami tebus Anda dengan bapak-bapak dan 
ibu-ibu kami." 

Kami merasa kagum kepadanya. Orang- 
orang berkata, "Perhatikanlah orang tua ini. 
Rasulullah mengabarkan tentang seorang 
hamba yang Allah tawarkan kepadanya 
perhiasan dunia dan apa yang ada di sisi- 
Nya, lalu ia berkata, 'Kami tebus Anda 
dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami.'" 
Ternyata hamba yang disuruh memilih itu 
adalah Rasulullah. Dan Abu Bakar adalah 
orang yang paling memahami tentang beliau. 

Kemudian Rasulullah bersabda, 

"Sesungguhnya manusia yang paling 
tepercaya di hadapanku dalam persahabatan 
dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya 
aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, 
tentulah aku pilih Abu Bakar. Akan tetapi, 
yang ada adalah persaudaraan dalam Islam. 
Tidak tersisa khaukhah (pintu kecil) di masjid 
kecuali khaukhah Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "“Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar"” (63), Bab: Hijrah Nabi dan 
para sahabanya ke Madinah (45)) 

Penjelasan 

dill : Maksud bunga dunia adalah 

kenikmatan, harta benda, dan batasan- 
batasan dunia, Nabi menyamakan semua 
ini dengan bunga dunia. 

ui ilU) £ $6 jil jf o! : Ulama 
menjelaskan, makna sabda ini; orang yang 
paling murah hati kepada kami dalam hal 
nyawa dan harta adalah Abu Bakar. Ini 
bukan menyebut-nyebut kebaikan yang 
pernah dilakukan, karena perbuatan seperti 
ini menggugurkan pahala amal, di samping 
karena jasa sebenamya adalah miliki Allah 
dan Rasul-Nya untuk menerima amalan 
tersebut dan juga amalan lain. 


sli. ^1 : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
makna asli khullah adalah memerlukan dan 
fokus pada sesuatu, untuk itu khalilullah 
artinya fokus kepada-Nya. Pendapat lain 
menyatakan; khullah artinya keistimewaan, 
Ibrahim disebut khalil karena ia menolong 
dan memusuhi karena Allah, kedekatan Allah 
dengan Ibrahim adalah membelanya dan 
menjadikannya sebagai imam bagi generasi 
setelahnya. Makna hadits; rasa cinta kepada 
Allah tidak menyisakan tempat di hatinya 
untuk selain Allah. 

5 o&i ^ • Khaukhah adalah 
pintu kecil di antara dua rumah dan 
semacamnya, mereka biasa membuka pintu- 
pintu mengarah ke masjid, Rasulullah 
kemudian memerintahkan untuk menutup 
semua pintu selain pintu Abu Bakar, sebagai 
bentuk penghormatan baginya, juga untuk 
mengingatkan bahwa Abu Bakar adalah 
khalifah sepeninggal beliau. 


HADITS ICE- 1542 

I • J* | , ^ .-'ll • • ^ * 0 •" 

: j\S OUJ CSA 1 $ I 

.&> p :cjJ :j\l jU-jll & :cJ Ji 

s*j 0*9 oUaiil Oij+S* 


aAc i— JSLiai t— If : j 

(^Ll> Ij^m* cA jl aIjI y^JI ut o 


Amru bin Al-Ash m berkata, "Nabi gs telah 
mengutusku untuk memimpin pasukan Dzatus 
Salasil. Seusai menjalankan tugas, aku 
datang kepada Nabi seraya bertanya, 
'Siapakah orang yang paling engkau cintai?' 
Beliau menjawab, Aisyah.' Aku tanya lagi, 


970 



'Dari kaum laki-laki?' 'Ayah Aisyah/ jawab 
beliau. 'Kemudian siapa?' tanya saya. Beliau 
menjawab, 'Kemudian Umar bin Khatthab.' 
Setelah itu, beliau menyebut beberapa orang 
lainnya." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sg;" (62), Bab: Sabda Nabi gj: 
"seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
(5)) 


— - - - Penjelasan 

olS : Sumber air milik Bani Judzam di 
bilangan Syam. Perang Dzatus Salasil terjadi 
pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriyah. 
Saat Amr bin Ash ditunjuk Rasulullah 
sebagai panglima pasukan dalam peperangan 
yang di sana ada Abu Bakar dan Umar, ia 
merasa lebih dikedepankan Rasulullah jg, 
sehingga ia bertanya kepada beliau, "Siapa 
orang yang paling engkau cintai?’ ‘Aisyah,’ 
jawab beliau. ‘Dari kalangan lelaki?’ tanyaku 
(Amr bin Ash). ‘Ayahnya,’ jawab beliau. 
‘Lalu siapa?’ tanyaku. ‘Lalu Umar bin Al- 
Khaththab’,” jawab beliau. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim ; hadits 
ini secara tegas menunjukkan besamya 
keutamaan-keutamaan Abu Bakar, Umar, 
dan Aisyah. Hadits ini merupakan dalil bagi 
ahlussunnah dalam melebihkan Abu Bakar 
setelah itu Umar di atas seluruh sahabat 


HADITS KE-1543 


Col :JV5 ^ gj 

d\ *£}\ ffc 1 

: j jiS \$S rJ\ j3j &£+ 51 coljl :2j\3 


1 Imam Nawawi berkata dalam Syarb Muslim, 'Ini 
merupakan pemyataan yang jelas mengenai betapa 
utamanya Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Setta datil ahlus 
sunah bahwa Abu Bakar kemudian Umar lebih utama dari 
seluruh shahabat." 


* 
S* 

( I CmS' jJ !pJu^ fjit au! i^iJl Jy o 





3ubair bin Muth'im berkata, "Ada seorang 
wanita datang menemui Nabi jg lalu beliau 
memerintahkan wanita itu agar kembali di lain 
waktu. Lalu wanita itu bertanya, "Seandainya 
aku datang nanti tapi tidak menemukan 
baginda?" Wanita itu sepertinya mengatakan, 
"(Bila Baginda sudah wafat)". Maka beliau 
bersabda, "3ika kamu tidak menemukan aku 
lagi maka temuilah Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi j|j§" (62), Bab: Sabda Nabi g$: 
"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
(5)) 


HADITS KE-1544 

:Jb *4JL& SjjjA ^1 -\0ti 

gHaJl VXe ipSij 4331 &\ Jj-Lj 

tjAi :JUs gjfbJl Jp Jlsl pJ 

p Ut :cJlo il 

SJij 4J0l jUwj jul lllU- 

4ol)l IJ£ ij £ Ji-j UIHj ju Hi U j 

UbOAULa l l AjD touii H*"5 C-Jb-kS 

\4jJuUu0l tlJLto :t r UJUl <U JU3 <AJU 

jiii 43 cei3 Si j»jj j*# Hi 
ui Jvl : j\5 4i» 6^ 


971 



(t)L»JI <-»L ot :«LuStl ujbS" V (jjladl ii^j-i) 


Abu Hurairah $g berkata, "Rasulullah jg§ 
melaksanakanshalat Subuh. Setelah itu, beliau 
menghadap kepada jamaah lalu bersabda, 
'Ada orang yang sedang menggiring sapi 
betina. Ketika ia menungganginya dan ia 
memukul sapinya, sapi itu berbicara, 'Aku 
diciptakan bukan untuk dipukuli seperti ini, tapi 
aku diciptakan untuk pertanian (membajak 
tanah))' Lalu orang-orang berkata, 'Mahasuci 
Allah, sapi dapat berbicaral' 

Beliau bersabda, 'Aku beriman terhadap 
kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan 
Umar.' Saat itu keduanya tidak hadir 
di sana. Dan ada pula seseorang yang 
sedang menggembala kambingnya tiba- 
tiba diserang serigala dan diambilnya satu 
ekor, maka ia mengejar serigala itu sehingga 
dapat mengambil kambing itu kembali. 
Mendadak, serigala itu berkata, 'Kini kamu 
merasa dapat menjaganya dariku, tapi siapa 
yang menjaganya dariku pada saat nanti 
bila tidak ada yang menjaganya selain aku?' 
Lalu orang-orang berkata, 'Mahasuci Allah, 
serigala dapat berbicaral' Beliau bersabda, 
'Aku beriman terhadap kejadian itu, begitu 
juga Abu Bakar dan Umar.' Saat itu keduanya 
tidak hadir di sana." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf' (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


KEUTAMAAN UMAR m 

HADITS KE-1545 


\jS.\ cJb U : jJj ^ jp psfi 

4AJI fllj jL til JJi if i\ 

o' o& Oj 

Jii £■)) gd dJi" jj 

i-f * *1' 1 * -- A'- “T" 

t jtS-j ji\j Ul 4Jl£> 

*[> >'*' > " i t ? -r- 

j»\j Ul t ul 

Z*5 M 

a 

IT y A>p.i) 

(jjOA*- (_^t j*C- i_Aj 1 


Ali m meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
yang berkata, "Setelah (jenazah) Umar m 
diletakkan di atas tempat tidurnya, orang- 
orang datang berkumpul lalu mendoakan dan 
menshalatinya sebelum diusung jenazahnya. 
Tiba-tiba seseorang mengejutkanku dengan 
memegang bahuku dari belakang. Ternyata 
ia adalah Ali bin Abu Thalib. Kemudian ia 
memohonkan rahmat bagi Umar dan berkata, 
'Engkau tiada meninggalkan seorang pun 
dengan amalnya yang lebih aku cintai 
darimu, sampai aku bertemu dengan Allah. 
Demi Allah, sungguh aku yakin sekali bahwa 
Allah akan menjadikan kamu bersama kedua 
sahabatmu (Nabi dan Abu Bakar)) Sebab, 
aku sering mendengar Nabi bersabda, 
'Aku pernah pergi bersama Abu Bakar dan 
Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan 
Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar 
dan Umar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Umar bin Al Khatthab Abu Hafsh (6)) 


++ %0 } 0 J i 0 0 ^A\0 ^ ® 0 

df "' H0 

• f T* s > •' * iSti * tfif*** • .. 

^ ft ff \k 


Penjelasan • - - - 

JLlill ij&ji : Orang-orang mengelilinginya dari 
segala sisi. 


972 



pi : la tidak membuatku takut dan djjl Ui : Apa yang engkau ta’birkan. 
terke J‘ ut £.31 : maf ul kata kerja . 


HADITS KE-1546 


HADITS ICE- 1547 


*!•«>„ -r.s - s ^ ^ 

^liil Co|3 j**U Ul llo :|juuj 4JJl 4jjl 

5 2 i, •- 1- ? >■ ■ »T - „ *,**>,»> 

xLj W lj!< (jA«i t*fc 

u»l^ii 4 * ^ 5 j^ ^ 

u: (jus cjjf ul :$\i .;j£ JuJ 

4*5)1 : jli 4All 

Otw^ll JaI jJ-bLaj «_.b \o <»j U S* f : j a>^>I) 

( JLc.Sll j 


Abu Said Al-Khudri m berkata, Rasulullah sgg 
bersabda, "Ketika tidur, aku bermimpi melihat 
orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka 
mengenakan baju. Di antaranya ada yang 
sampai pada buah dada dan ada yang kurang 
dari itu. Dihadapkan pula kepadaku Umar 
bin Khatthab dan ia mengenakan baju dan 
menyeretnya. Para shahabat bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, menurutmu apa maksud semua 
itu? 1 Beliau menjawab, 'Ad-Din (agama))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (2), Bab: 
Keutamaan ahli I man dalam amal (1 5)) 

Penjelasan 

b'jfcri : Mereka muncul di hadapanku. 

&J}\ : Jamak bisa digunakan untuk 
mudzakkar maupun muannats, untuk lelaki 
danjugawanita. 

JJJS ^ l&j : Tidak mencapai dada karena 
pakaiannya pendek. 


4JJ| Jj : Jll jUfr 4*1 -\otY 

C**5l f> r Ul Ua* :J\I tjJuuj 55)1 ^9 

& & &n S & <P- c4jj pi 
:$I3 old. 1 4 : ^ J^S j 2 

jJLJl :JVl jOJl j^-jU45)jlUi 

((JuJl J~ai vjU f f tjJmJI >_jbS” T* : j 


Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Ketika tidur, aku 

bermimpi diberi segelas susu lalu aku 
meminumnya hingga aku melihat tanda- 
tanda kepuasan dari kuku-kukuku. Kemudian 
aku berikan sisanya kepada shahabatku 
yang mulia Umar bin Khatthab m' Orang- 
orang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
takwilnya itu? Beliau menjawab, 'Ilmu.'" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Keutamaan 
ilmu (22)) 

Penjelasan 

Ji : Dengan hamzah dikasrah pada (oD 
setelah (ji) ibtida'iyah (permulaan kalimat), 
atau difathah dengan menganggapnya 
beri'rab jar (sebagai mudhafilahi). 

c-nJlcl p : Susu yang tersisa yang aku 
minum. Imam An-Nawawi menjelaskan; 
adapun susu ditafsirkan sebagai ilmu karena 
keduanya banyak manfaatnya, dan keduanya 
menjadi sebab kebaikan, karena susu adalah 

2 Imam Nawawi berkata, "Susu ditafsirkan dengan ilmu, 
karena keduanya sama-sama memiliki banyak manfaat 
Keduanya sama-sama baik. Susu adalah nutrisi yang baik 
bagi pertumbuhan tubuh bayi, dan ilmu adalah sarana 
mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.' 


973 



makanan untuk anak-anak, sebab kebaikan 
mereka, gizi bagi badan setelah itu, sementara 
ilmu adalah sebab kebaikan akhirat dan 
dunia. 


HADITS KE-1548 

:jvl &\ -J\ -NelA 

U cjc-jo jls IfJLfr u. r JlS Jp ^5 

\?jii ^ slui lili-i £3 & ;\i, 

4-4SU0 <0 jA*j ADIj tuvg Afry jl 

j\ fl 1 .oiisii uii-S ,\?> £3 

6> &&&& oe®' W ^ 

* 

(^A^ 1 Ca' i S " jl .'pJL«| c lp ^11 Jjl LjL ® !|Jua| 


Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Nabi jg bersabda, 'Ketika sedang tidur, 
aku bermimpi melihat diriku ada di samping 
sebuah sumur yang memiliki timba, lalu 
aku mengambi! air dengan timba itu sesuai 
kehendak Allah. Kemudian timba itu diambil 
oleh Ibnu Abu Quhafah (Abu Bakar a®), lalu 
ia menimba sebanyak satu atau dua timba 
air dan pada tarikannya itu ada kelemahan, 
tapi Allah telah mengampuni kelemahannya 
itu. Kemudian timba itu menjadi besar lalu 
diambil oleh Ibnu Khatthab (Umar m)) Aku 
belum pernah melihat seorang pemimpin 
yang dapat menimba seperti Umar sehingga 
orang-orang merasa puas." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Sabda Nabi 3g; 


"Seandainya aku boleh mengambi! kekasih" 

(5)) 


- • Penjelasan 

44J5 : Sumur yang tanahnya terbalik di arah 
Thai. 

iil sli U \£a iLh-jS : Aku menimba air dari sumur 
itu. 

j)o)l : Bisa digunakan untuk mudzakkar 
ataupun muannats, 

£y3 : Timba yang terisi penuh. 

iJUdll : Berubah dari kecil menjadi besar. 

: Timba besar. 

tJLs - : Seorang pemimpin besar dan kuat, 

& artinya orang ini adalah 
pemimpin, pembesar, dan orang kuat di 
antara kaumnya. Pendapat lain mengatakan, 
makna asli ‘abqar adalah wilayah yang dihuni 
bangsa jin menurut kata mereka, hingga 
setiap kali mereka melihat sesuatu yang luar 
biasa dan aneh yang sulit dilakukan atau 
melihat sesuatu yang terasa besar di dalam 
jiwa, mereka nisbatkan kepada kawasan ini. 
Selanjutnya kata ini mengalami perluasan 
makna, lalu digunakan untuk pemimpin, 
pembesar, dan orang kuat. Inilah makna 
yang dimaksudkan dalam hadits ini. 

jzij JUill Ji : Yaitu mereka memberi 
unta mereka minum setelah itu mereka 
tempatkan di ‘athan; tempat menderum unta 
setelah minum untuk istirahat. Imam An- 
Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim ; 
ulama menjelaskan, mimpi ini merupakan 
perumpamaan jelas segala peristiwa yang 
dihadapi Abu Bakar dan Umar di masalah 
khilafah mereka, perjalanan mereka berdua 
yang baik, jejak-jejak mereka berdua yang 
nampak dengan jelas, dan manfaat yang 
didapatkan banyak orang dari keduanya. 
Semua ini bersumber dari Nabi jg, berkah 
beliau, dan jejak-jejak pendampingan 
yang beliau berikan, karena beliau adalah 


974 



pemegang urusan agama, beliau tunaikan 
agama dengan sempuma, mengokohkan 
kaidah-kaidah Islam, mempermudah segala 
urusan Islam, menjelaskan segala asas dan 
cabangan Islam, hingga manusia masuk 
ke dalam agama Allah secara berbondong- 
bondong, kemudian Allah menurunkan, 
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai 
Islam itu jadi agama bagimu.” (Al-Ma'idah: 
3) Setelah itu Rasulullah jg wafat, lalu 
digantikan Abu Bakar raa. selama dua tahun 
dan beberapa bulan. Inilah yang dimaksud 
dari sabda Nabi jgi, “Satu atau dua timba,” 
keraguan ini bersumber dari perawi, dan 
yang dimaksud adalah dua timba. Di masa 
khilafah Abu Bakar, terjadi peperangan 
menumpas orang-orang murtad, menghabisi 
mereka semua, dan Islam kian meluas, 
setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, lalu 
digantikan Umar m. Di masa Umar m, 
Islam kian meluas, dan hukum-hukum Islam 
kokoh di masanya. Situasi ini belum pernah 
terjadi sebelumnya. Sumur dalam mimpi 
Nabi diartikan sebagai kekuasaan kaum 
muslimin karena di dalam sumur terdapat air 
yang memberikan kehidupan dan kebaikan 
bagi mereka. Pemimpin kaum muslimin 
diumpamakan seperti orang yang mengambil 
air untuk mereka. Memberi minum diartikan 
sebagai mengurus segala kepentingan dan 
urusan mereka. Terkait sabda Nabi Nabi 
|jg tentang Abu Bakar, "Tarikannya lemah,” 
ini tidak merendahkan keutamaan Abu 
Bakar, juga bukan menegaskan keutamaan 
Umar atas Abu Bakar, tapi semata sebagai 
pemberitahuan masa khilafah keduanya, 
kaum muslimin mendapatkan banyak 
manfaat pada masa kekuasaan Umar karena 
berlangsung lama, Islam dan wilayah 
territorial Islam meluas, harta benda, 
rampasan perang, dan berbagai macam 
penaklukan juga kian meluas, meramaikan 


berbagai kota, menata administrasi, dan 
lain sebagainya. Adapun sabda Nabi 
"Allah mengampuninya,” kata-kata Nabi 
3 SH ini tidak merendahkan Abu Bakar, juga 
bukan mengisyaratkan dosa, tapi semata 
sebagai kata-kata yang bisa digunakan kaum 
muslimin untuk memperkuat kata-kata, 
dan amat bagus kata-kata yang digunakan 
sebagai penguat ini. 


HADITS KE-1549 . 

i ^ J ✓ fit . f - ^ • 1/ . • < } ® 0" 

j»l 111! 3 Oojl :J\i jJuuj 4X1 1 51 

i 4i\j iLub jf CJl 

j\ jLLd 5^ 

Ajic <jjl ^ye> JjUai \J\l£ It : j 0-^1) 

('joAa- j*£- 1 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Nabi £j| bersabda, "Ketika sedang tidur, aku 
bermimpi melihat diriku menimba air di atas 
sumur. Kemudian disambung oleh Abu Bakar, 
lalu ia menimba satu atau dua timba air 
dan pada tarikannya terdapat kelemahan, 
tapi Allah telah mengampuninya. Kemudian 
datang Umar bin Khatthab m dan tiba- 
tiba timba itu berubah menjadi besar. Aku 
belum pernah melihat seorang pemimpin 
yang dapat menimba seperti Umar sehingga 
orang-orang merasa puas." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi $ 35 " (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Umar bin Al Khatthab Abu Hafsh ( 6 )) 


975 



Penjelasan 

\J=C Jjj : Bakrah adalah unta betina yang 
masih muda. Maksudnya adalah mengaitkan 
timba pada unta betina muda, timba yang 
digunakan untuk mengambil air. 

: menarik air dari sumur. 
ojUclU : yaitu timba beralih ke tangannya, 

iy t : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama sepakat bahwa makna sabda ini adalah; 
belum pemah aku melihat seorang pemimpin 
yang melakukan seperd tindakannya. Makna 
asli t$J$\ adalah memotong. 

iSy Ly>\ i^lll artinya aku memotong sesuatu 

untuk perbaikan, fa’il kata ini adalah 
dan &£$ artinya aku memotong sesuatu 
untuk merusak. Orang Arab bilang; 

artinya aku membiarkannya melakukan 
sesuatu, lalu ia melakukannya dengan baik. 


HAD ITS KE-1550 


jft m -dft A? 
cGlf j \ dil ciid : jll ijJuj A&- &I 
:jjlll IjJi :cJuL*> J^JaS AjbU 

^ fll o? cojtS o\iil 

dll jjij G jll ^ 

jfcf G&* ji dii &s G Jg cif 

(i <— A, \*Y <— *US" TY 


Jabir bin Abdullah m meriwayatkan dari 
Nabi jg yang bersabda, "Aku memasuki 
surga— atau — aku mendatangi surga, 

lalu aku melihat sebuah istana, maka aku 
pun bertanya, 'Untuk siapa ini?' Mereka 
menjawab, 'Untuk Umar bin Khatthab m' 
Lalu aku ingin memasukinya, tapi aku teringat 
pada kecemburuanmu, maka aku tidak jadi 


masuk.' Umar bin Khatthab berkata, 'Wahai 
Rasulullah, demi bapak, Anda, dan ibuku, 
wahai Nabi Allah, apakah kepada Anda aku 
harus cemburu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 


HADITS KE-1551 


GG : jll tilfr _ ' 00 ' 

: jll ^ lift ^ 

jl tijSS sfcl iSG dil £ $G Gl GG 
:$lil jGdJI & :v =^ ‘ '7^*’ 
(Jli IJjjJa O^ji oliiiU 

?dll jjlj G j&lOQftl : jllj cjlft 

Aa«e ^ U A ».u 

sj-' 




Abu Hurairah m berkata, "Ketika kami sedang 
bersama Rasulullah ^g, beliau bersabda, 
'Ketika tidur, aku bermimpi diperlihatkan 
surga. Di dalamnya ada seorang wanita 
yang sedang berwudhu di sisi istana. Aku 
bertanya, 'Untuk siapakah istana itu.' Dia 
menjawab, 'Untuk Umar bin Khatthab m- 
Maka aku teringat kecemburuannya, lalu 
aku pun berlalu.' Kemudian Umar menangis 
seraya berkata, 'Apakah patut aku cemburu 
kepadamu, wahai Rasulullah?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya 
surga adalah makhluk (8)) 


HADITS KE-1552 




* ' ^00? 


: j\3 ijfGj yl 

«fLj dll dii jp 


976 



<4. ; .J^ ro j-ajd j* pL«i 6<^j 

j • «■» 

5j*« p -js. jio els ld> 

.^Lj *& iii ji jii -j jits ouJ-t 

jiiS iuju jij ilc &i <ii jjijj 

:jli jil j^y UilLiilt dUj.1 
Q&yo £au**» ills (JXLt ^£=> (J^Ul 
4 ill \1 cJU jll 6&j-l jjj&l 

c*4 015^ $f : jll p cm if £f ^ 

j&*5 *3* Ai 4 ii j^j 5# Sj u£*' 

^3 ^ ^ r" : cM 

*3*. 4 AH J^j jvl fb$ *3* Ai 

il JUSJjl (2&J U oo5 &J 6 :jJuj 

,j— jJUi JA«o vA* " *jj v-jIxS" |£}l»*Jl *»y£-i) 

(•^r»y 


Sa'ad bin Abi Waqash m berkata, "Umar 
m meminta izin menemui Rasulullah jg 
ketika ada wanita-wanita Quraisy sedang 
berbincang bersama beliau dan berbicara 
lama hingga suara mereka terdengar dengan 
keras. Ketika Umar terdengar meminta izin, 
para wanita itu bergegas pergi ke balik tabir. 
Rasulullah pun mengizinkan Umar masuk dan 
tertawa. Umar berkata, "Semoga Allah selalu 
membuat baginda tertawa (bahagia), wahai 
Rasulullah," 

Beliau bersabda, "Aku heran kepada para 
wanita yang tadi bersamaku. Ketika mereka 
mendengar suaramu, mereka bergegas 
pergi ke balik tabir." Umar berkata, "Andalah 
wahai Rasulullah, yang seharusnya lebih 
patut untuk disegani." Selanjutnya Umar 
berkata, "Wahai para wanita yang menjadi 


musuh bagi diri kalian sendiri, mengapa 
kalian segan (takut) kepada ku dan tidak 
segan kepada Rasulullah jg?" Para wanita itu 
menjawab, "Ya, karena kamu lebih galak dan 
keras dibanding Rasulullah jg." Kemudian 
Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, tidak ada satu setan 
pun yang berjumpa denganmu di jalan 
melainkan ia akan mencari jalan lain yang 
tidak kamu lalui." 5 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

il j&IZj '• Mereka meminta Nabi jig lebih 
banyak memberikan penjelasan dan 
jawaban terkait kebutuhan dan pertanyaan- 
pertanyaan mereka. 

v^4-' 6j ■&> : Mereka bersegera berlindung di 
balik tirai (hijab). 

viiL iiil : Maksudnya semoga engkau 
selalu gembira. 

.Hi lit cii : Kedua kata ini maknanya sama, 
artinya akhlak keras dan watak kasar. Ulama 
menjelaskan, pola kata afalu di sini bukan 
untuk perbandingan, tapi maknanya adalah 
M dan Ml . Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
bisa juga diartikan sebagai perbandingan, 
namun sifat keras dan kasar Nabi jig semata 
untuk orang-orang kafir dan munafik, seperti 
yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, 
" Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan 
bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka ialah jahannam. Dan itu adalah 
tempat kembali yang seburuk-buruknya." 
(At-Taubah: 73). 

llo : Jalan lebar, juga digunakan untuk jalan 
di antara dua gunung. Hadits ini diartikan 


3 Hadits ini secara dzahir menerangkan bahwa, setan akan 
lari terbirit-birit bila melihat Umar melalui sebuah jalan, ia 
tidak jadi lewat jalan itu dan lebih memilih melewati jaian 
lain karena khawatir akan dihajar oleh Umar. 


977 



secara tekstual; ketika setan melihat Umar 
berlalu di suatu jalan, setan lari karena 
takut kepada Umar dan menjauhi jalan itu, 
setan melalui jalan lain karena sangat takut 
pada kekuatan Umar, jangan-jangan Umar 
melakukan sesuatu padanya. 


HAD 1 TS KE -1553 


t4jjl JU fr Ul :J\i < jaC jj! -NOOT* 

4*11 <Jj^j Jl 4jjl olfr Jj 41)1 JUfr Xl> 

^4^=4 ifsiLj ,jLj aIIe 

pill aJlc- o' oUx&lI («bl 
jlft flil cfLj gk &\ Ji &\ jjlj 
: jui fLj *2£ &i &> fill jjij 

? 2 ® i “'1^*' **[ *■' ^ ^ j! i. | 'T i ^ ^ ) * 1 ' 

^ o' ^ -Uj ^ ^ 

i"?i -T ' - d-r. 


UiJ :fLj aI& 4&1 fill jjij JUi 

jl Jiisi!) jul &1 3j£ 

04-^' £ ©i 045^ jtfji&S Si 
il' Jjij : jll j|& Ail : jl! 

$ JiS Sj) &1 jjiU <fLj 4*Ic< &1 

(«j 4^ Jp Vj '*^' oU ^4^5 

<_Aj \r 

(|^ jJUCmJ jl 


Ibnu Umar m berkata, "Ketika Abdullah 
bin Ubay meninggal, anaknya Abdullah 
bin Abdullah datang menemui Nabi 
lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, berikanlah 
kepadaku bajumu untuk kugunakan 
mengafani (ayahku) dan shalatlah untuknya 
serta mohonkanlah ampunan baginya/ 
Maka Nabi memberikan bajunya 


kepadanya. Kemudian ia meminta Nabi 
untuk menshalatinya. Ketika beliau hendak 
menshalatkannya, tiba-tiba Umar bin 
Khatthab m datang menarik baju beliau 
seraya berkata, 'Bukankah Allah telah 
melarang Anda untuk menshalatkan orang 
munafik?' Maka beliau bersabda, 'Allah telah 
memberiku pilihan.' Beliau lalu membaca 
ayat (yang artinya): 

"Kamu mohonkan ampun untuk mereka 
atau kamu tidak mohonkan ampun untuk 
mereka (sama saja bagi mereka)) Sekalipun 
kamu memohonkan ampun untuk mereka 
sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan 
mengampuni mereka" (At-Taubah: 80)) 

Dan aku akan menambahkan lebih dari 70 
kali. 

Ibnu Umar berkata, "Umar berkata, Tapi ia 
orang munafik.'" 

Maka beliau menshalatkannya, lalu turunlah 
ayat (yang artinya): 

"3 anganlah kamu shalatkan seorang pun 
yang mati dari mereka selamanya dan 
janganlah kamu berdiri di atas kuburannya." 
(At-Taubah: 84) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: 
Bara'ah (9), Bab: "Memintakan ampun bagi 
mereka atau tidak memintakan ampun bagi 
mereka" (12)) 


Penjelasan 

il ££& : Maksudnya Nabi M memberikan 
pakaian beliau kepada Abdullah untuk 
digunakan sebagai kafan ayahnya (Abdullah 
bin Ubai). Salah satu sumber menyebutkan; 
Abdullah bin Ubai si munafik itu memberi 
pakaian kepada Abbas saat perang Badar 
ketika Abbas meminta dengan mendesak 
kepadanya, lalu Nabi jH membalas kebaikan 
Abdullah bin Ubai ini agar orang-orang 
munafik tidak merasa punya jasa. 


978 



KEUTAMAAN UTSMAN BIN AFFAN 

HADITS K.E-1554 

> •A' ii~ -« 

CU5 :JV3 «4JL& 4 jll Jjfj ^1 tioAs- -\ool 

** •*J» 

qU xcv p Jaili- 3 tjjuj <ojI -^111 

4JDl ^*0 JUil <£CU 1 mj\! J^y *4*3 UjLlXaJl 

ilil & cJoll diu ;jly tf ^]i :jd^j *3* 
4 ?* Al p ^Jl jvl Ui HjlH ‘M$ 

JU5 <£tlAX**Al Ja-J »l»> ju 4Jdl Ju?i3 cjjuj 
dib JjISj $J £S3l :fJuj Hi* rill p 

, 5„ -r.2 ->i,^ : fi ., - -> ,-> ,r,? ^ • — r< 

pi Jli w *o ^p-li j^fr Ja bis «u g*9Caa 
Jij ill <jdlj Hi* ill p 
bll ^jJb J& diU SpJ aj £;il :jJ Jill 

* 3 * in p in jpj j\l Uj Hptl iuift 
6 midi dii : jil £i <iii jL^I jij 

A-ic diil ujUwsI JJLbi 1 — >b5" T? : J (£)U»J1 *^1^1) 

jj ai»- (jjt <— >Uai-\ ^ j~£- ujIj 1 


Abu Musa m berkata, "Aku pernah bersama 
Rasulullah di sebuah kebun di Madinah, 
tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta 
izin dibukakan pintu, maka Nabi jg bersabda, 
'Bukakanlah dan sampaikan kabar gembira 
kepadanya dengan surga.' Maka aku 
membukakan pintu, ternyata laki-laki itu 
adalah Abu Bakar. Lalu aku sampaikan kabar 
gembira sebagaimana yang dipesankan 
Nabi £g. Abu Bakar bersyukur dengan memuji 
Allah. Kemudian datang lagi seorang laki- 
laki meminta dibukakan pintu, maka Nabi $g 
bersabda, 'Bukakanlah dan sampaikan kabar 
gembira kepadanya dengan surga.' Maka 
aku membukakan pintu dan ternyata laki-laki 
itu adalah Umar lalu aku sampaikan kabar 


gembira sebagaimana yang dipesankan 
Nabi ^§. Umar bersyukur dengan memuji 
Allah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki 
meminta dibukakan pintu, lalu beliau berkata 
kepadaku, 'Bukakanlah dan sampaikan 
kabar gembira kepadanya dengan surga, 
atas berbagai ujian yang menimpanya.' 
Ternyata laki-laki itu adalah Utsman, lalu 
aku beri kabar gembira sebagaimana yang 
dipesankan Rasulullah jg. Utsman bersyukur 
dengan memuji Allah lalu berkata, 'Hanya 
Allah tempat memohon pertolongan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sJR" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Umar bin Al Khatthab Abu Hafsh Al 
Quraisy (6)) 


Penjelasan 

£jJI d&~? & : Salah satu perkebunan 

Madinah. 


HADITS KE-1555 


* . . \000 


. 3 J o' i5* ^ > O 3 ! - . j f 

U»j3 *jl yl 

ill p ill jpj pjiV cJl £££$*£ 

*1*3 :J\1 <UJb 4*5 

*fLj in p j^iai 

JU1 ^ 14* *>JJ 

«->yi Uifr c4J^s3 Ji <Uft 

<ml p 4Wl Jj-»j ^ & 4ju, 

.“T . *T /f. j • £*f f 5 #**''• >*'*’,* +*\ + + •T 

jA Old ( w?p3 

p i-iiij <415 Jiljsj p P4- 

Jj iiuAsj*ju» 

6g JSjft ciil oiiii 14 oHjy 


979 



i\£ }g\ jiij g* &\ &> &\ 

i / .*? -r.s? ,t- . - \ 

j==*i jjl :JU9 1 Jl& :cJlA9 «->Ul £9 Jl 3 
jilt jjJy C :cjuj oAS cli^, £ :cjlij 

#4 JjiSj a' jJ3t :jviS lii 

1 T • ® * • ' t| > z - .»?«!*? 

‘J>Ol J <aJi 3 CJuSW 

**5» 

jiiS sliu ajig ^Lj *?£. iii ji jin 
Jin Ji i* jS*S .>J jif 

vV' iii* 

j£ .jiy At Jin ji 

C%^) iUj tCwJ^d Coi>j |&J 4 a 3 Uii 

!^^Jiii^5j»*jjS (A fcjS 

4>idi Jij4 Suij fijp a, ol; ciii ij) 
:cJis olttJU : jul IjlA :cJiii 

J-S 4iil «Jj*3 Jj p &i!»j jp 

<• j-i i<; >?£* *7" * A*' A'~ *7- 

*cJ^3 C *J u J aJUuj 4^i& 

Alii* o>i3j fl jl : l :jul oik* ol^il 
Jiii Ji -in Jjpj ajisj , jiii :iiiS .iii 
-in £ o^J Ji-j #u £3 A*. 
Jsj j£ «JSii a. .jiy *2i Jin 

•'•i * ! £< •» • T - • i s{ Iii** '.I 

^ 0} :cJJLS CwLA^tS jOl 

6UI Jjg jUSl aj ofc gi C)% &\ 
tdisi ode o^ JvS ili y :ciil 

a£j &l Ji 4il £ 

jp *«iAu Jjiy sj o^ii : jiS .aj^o-U jdij 


SjiSj cji-Si :3 4 a ZL* 

<Sj^ Jp aJ-& aJj! aI )1 Jd*<j 


"*1 ~ • 4 * .* • * '•ill f ^ i 

jj-lsO JL3 ImAJui *A>^d (J^JLd CLwOl 

UmImaII 0^ *A***n J\J a />^l JmII AAl>j 

l^jU {J»y Z}>\ o^ 0lj|3) 


AJji I ^lil JjLill LlbT V IJ ^>^>1) 

)aAo _jl pJLy -Afr nil! 0^ i^sJi J y vV* 0 : jA-y 


Had its Abu Musa Al-Asy'ari m meriwayatkan 
. bahwa ia berwudhu di rumahnya lalu keluar 
dan berkata, "Aku akan mendampingi 
Rasulullah dan bersamanya sepanjang 
hari ini." Maka ia menuju masjid lalu bertanya 
tentang keberadaan Nabi jg. Orang-orang 
menjawab, "Beliau keluar dan menuju ke 
arah sana." Maka aku keluar menelusuri jejak 
beliau mencari keberadaannya hingga aku 
lihat- beliau memasuki sebuah sumur Aris (di 
suatu ladang pusat kota Madinah)) Aku duduk 
di samping pintu yang terbuat dari pelepah 
kurma hingga Rasulullah menyelesaikan 
keperluannya kemudian berwudhu. 
Aku segera menghampiri beliau, ternyata 
beliau sedang duduk di atas sumur Aris 
tersebut dan berada di tengah-tengah tepi 
sumur itu. Beliau menyingkap kedua betisnya 
dan menjulurkan kedua kakinya ke dalam 
sumur. Aku memberi salam kepada beliau 
lalu berpaling dan kembali duduk di samping 
pintu. Aku berkata, "Sungguh aku menjadi 
penjaga Rasulullah pada hari ini." 

Kemudian Abu Bakar datang dan mengetuk 
pintu. Aku tanya, "Siapakah ini?" Dia 
menjawab, "Abu Bakar." Aku katakan, 
"Tunggu sebentar." Kemudian aku menemui 
Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, 
ada Abu Bakar minta izin masuk." Beliau 
bersabda, "Izinkan ia masuk dan sampaikan 
kabar gembira kepadanya dengan surga." 
Aku kembali lalu aku katakan kepada Abu 
Bakar, "Masuklah dan Rasulullah telah 
menyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan surga." 


980 



Abu Bakar masuk lalu duduk di samping 
kanan Rasulullah |jg pada tepi sumur, 
kemudian menjulurkan kedua kakinya ke 
dalam sumur sebagaimana yang dilakukan 
Nabi dan mengangkat pakaiannya setinggi 
kedua betisnya. Kemudian aku kembali dan 
duduk. Aku telah meninggalkan saudaraku 
berwudhu dan menyusulku. Aku berkata, 
"Seandainya Allah menghendaki kebaikan 
bagi seseorang, - yakni saudaranya - pasti 
Allah memberinya " 

Tiba-tiba ada orang yang menggerak- 
gerakkan pintu, aku bertanya, "Siapakah ini?" 
Orang itumenjawab/'AkuUmarbinKhatthab." 
Aku berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian 
aku menemui Rasulullah dan memberi salam 
kepada beliau lalu aku katakan, "Wahai 
Rasulullah, ada Umar bin Khatthab minta izin 
masuk." Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk 
dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga " Maka aku menemui Umar lalu 
aku katakan, "Masuklah dan Rasulullah telah 
menyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan surga." 

Umar masuk lalu duduk di samping kiri 
Rasulullah pada tepi sumur, kemudian 
menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. 
Kemudian aku kembali dan duduk. Aku 
berkata, "Seandainya Allah menghendaki 
kebaikan bagi seseorang, pasti Allah 
memberinya." Tiba-tiba ada lagi orang yang 
menggerak-gerakkan pintu, aku bertanya, 
"Siapakah ini?" Orang itu menjawab, 
"Utsman bin Affan." Aku katakan, "Tunggu 
sebentar." Kemudian aku menemui Rasulullah 
lalu aku beritahukan hal itu kepada beliau, 
maka beliau bersabda, "Izinkan dia masuk 
dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga, atas berbagai cobaan yang 
menimpanya." Maka aku menemuinya 
lalu aku katakan kepadanya, "Masuklah 
dan Rasulullah telah menyampaikan kabar 
gembira kepadamu dengan surga, atas 


berbagai cobaan yang menimpamu." Utsman 
pun masuk, tapi ia mendapati tepi sumur telah 
penuh. Akhirnya, ia duduk di hadapan beliau 
dari sisi yang lain." 

Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Aku tafsirkan 
posisi duduk mereka bertiga sebagai posisi 
kuburan mereka ." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi $ 3 " (62), Bab: Sabda Nabi jgg; 
"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
( 5 )) 

Penjelasan 

ii-jj : Mengarah. 

: Kebun di dekat Quba. 

14 H : Tepi sumur atau batu-batu di sekitar 
sumur. 

UiSS : Mengutus keduanya. 

Jz : Pelan-pelanlah. 

kLA uyi? Jz : Musibah yang karenanya Utsman 
menjadi syahid dalam peristiwa pengepungan 
terhadap rumahnya karena gangguan 
dan pembunuhan yang dilakukan para 
pemberontak yang mengepung rumahnya. 

iiU-3 : Di hadapannya. 

\&j\i : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maksudnya tiga jenazah dikubur di satu liang, 
semen tara Utsman dikubur secara terpisah. 
Ini termasuk firasat yang benar. 


KEUTAMAAN ALI BIN ABI THALIB m 


HADITS KE-1556 


JLSUtf 


fto 0 i-j o' ££' ci ** 

J&clAj jl zJ. fLj *3* &\ 


4 Imam Nawawi berkata, 'Yakni, mereka bertiga (Nabi jg, 
Abu Bakar, dan Umar) dikubur di satu tempat. Sementara, 
Utsman dikubur di tempat yang terpisah dari mereka. Oan 
ini firasat yang benar (dari Abu Musa Al-Asy'ari)." 


981 



< 

*1 try i>? Ojj^ aJj^j <>? o>=m o' <yy 

•- * r - •■» >f f 

*S **1 & O"* 

i/j Sjj^t ujIi VA ^jlill ubT 11 I|3 ^jlnJI 4>j>l) 

(tty — mJI !j_>& 


Sa'ad bin Abi Waqash m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ketika keluar ke perang 
Tabuk, beliau mengangkat Ali bin Abu Thalib 
menjadi pemimpin (di Madinah)) Maka Ali 
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tinggalkan aku bersama kaum wanita dan 
anak-anak?" Beliau menjawab, "Wahai Ali, 
apakah kamu tidak rela kedudukanmu di 
sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa? 
Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Tabuk adalah perang masa sulit (78)) 


- ■ Penjelasan 

MenunjukAliuntukmenggantikan 
beliau mengurus Madinah. 

fji Ojj'* o' 'S°y • Ketika 

Musa menunjuk Harun untuk menggantikan 
tugas mengurus Bani Israil ketika Musa 
pergi ke bukit Thur. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim; Al-Qadhi 
Iyadh menuturkan, hadits ini menjadi salah 
satu pegangan kelompok Rafidhah, Syi'ah 
Imamiyah, dan seluruh sekte Syi'ah lainnya, 
mereka menyatakan bahwa yang seharusnya 
menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah 
Ali dan Rasulullah £§ sudah mewasiatkan hal 
itu kepada Ali. Setelah itukelompok-kelompok 
ini b erbeda pendapat. Rafidhah mengkafirkan 
para sahabat karena mendahulukan selain 
Ali sebagai khalifah Rasulullah Yang lain 
menambahkan, kelompok ini mengkafirkan 
Ali karena tidak menuntut hak kata mereka. 
Mereka ini terlalu hina pendapatnya dan 


terlalu rusak akalnya untuk dibantah atau 
diajak berdebat. Hadits ini sama sekali tidak 
memberikan hujah bagi seorang pun di 
antara kelompok-kelompok ini. Hadits ini 
hanya menegaskan keutamaan Ali, sama 
sekali tidak menyinggung Ali lebih baik dari 
sahabat lain atau setara dengan Rasulullah |jg 
Hadits ini juga tidak menunjukkan Ali sebagai 
khalifah sepeninggal Rasulullah |jg karena 
beliau menyampaikan kata-kata ini kepada 
Ali kala menunjuknya untuk menggantikan 
peran beliau mengurus Madinah ketika 
beliau pergi untuk perang Tabuk. Buktinya, 
Harun yang kedudukannya mirip seperti Ali, 
tidak menjadi khalifah Musa, bahkan Harun 
meninggal saat Musa masih hidup. Musa 
hanya menunjuk Harun untuk menggantikan 
tugas Musa mengurus Bani Israil ketika Musa 
pergi menemui Rabb pada waktu yang telah 
ditentukan untuk bermunajat kepada-Nya. 
Wallahu a’lam. 


HADITS KE -1557 


4 &I (sfcj -*\ 00 V 

: l £ 4 y 5 fkj £* * ' & t£ 1 & 
\j& &\ Z$\ c&ih 

aUs jnfe 5^ utt isS m oiw 

.a££ $ :jul i 

p JL>- Aji & tJLs’ ^ J ud <j£ji 

\ :jul a. 
jS JJS ji «ZU4j jp :j\ii 
$ aIii^I 4^ 44 & ji 

^ eU Ji> Jij ib (iJ*)' 


♦ ^ ^ i • 


982 



< 0)1 :j ijjliy-M Oj^i-l) 

(^IjC^IJJpL-j^ 


Sahal bin Sa'ad ass mendengar Nabi |j§ 
bersabda pada saat perang Khaibar, 
"Sungguh bendera perang ini akan aku 
berikan kepada seseorang yang Allah 
akan memenangkan peperangan ini lewat 
tangannya." Maka orang-orang berdiri sambil 
berharap diberi bendera. Keesokan harinya, 
setiap orang dari mereka berharap diberi 
bendera itu. Kemudian beliau bersabda, 
"Mana Ali?" Dijawab, "Kedua matanya 
sedang sakit." Maka beliau meminta untuk 
dipanggilkan. 

Setelah Ali datang, beliau meludahi kedua 
matanya kemudian sembuh, seakan-akan 
belum pemah terkena penyakit sedikit pun. 
Lalu beliau bersabda, "Kita perangi mereka 
hingga mereka menjadi seperti kita (muslim))" 
Beliau melanjutkan, "Tenanglah, sampai 
kamu memasuki tempat tinggal mereka lalu 
ajaklah mereka masuk Islam dan beritahukan 
kepada mereka tentang apa yang diwajibkan 
atas mereka. Demi Allah, bila ada satu orang 
saja yang mendapat petunjuk melalui dirimu 
maka itu lebih baik bagimu daripada unta- 
unta merah (yang paling bogus))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Doa 
Nabi kepada Islam dan kenabian (120)) 

Penjelasan 

fcljJi ’.Bendera. 

: Matanya sakit. 
oUiy : Pelan-pelanlah. 

"Jr : Unta-unta merah, harta orang Arab 
yang paling berharga, unta ini dijadikan 
perumpamaan untnk sesuatu yang paling 
berharga, dan tidak ada lagi harta yang lebih 
berharga melebihi unta merah. 


4JL& 


HADITS KE-1558 
iul ^ujLu 

J* ^£)i £ J4 &\ 

UI1 fLj ^ 

j ijij ju 1 J\ &jji ics 

: j\l jl SgH &\ & &\ 

44 :jvl jf AjLj} &\ £& ii* 

Uj ’4" livl aJlc- aJJl gJu 4JJl 

&\ £i\ j^j 2jp lli 0 ^ 

jjjJt »I_jJ j L* ujU \f \ : j ^»-^-t) 

(pL^ ^ 1)1 


Salamah bin Akwa' m berkata, "Ali sses 
pernah tertinggal dari rombongan Nabi 
^ dalam peperangan Khaibar, karena 
ia menderita sakit mata. Ali berkata, 'Aku 
terlambat menyertai Rasulullah ^ 3 .' Setelah 
itu, ia berangkat sendiri menyusul beliau. 
Ketika malam hari yang keesokan paginya 
Khaibar ditaklukkan, Rasulullah s§ bersabda, 
'Sungguh aku akan menyerahkan bendera 
perang ini,' atau beliau bersabda, 'Sungguh 
(bendera ini) besok pagi akan diambil oleh 
orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya,' 
atau beliau bersabda, 'Dia adalah orang 
yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah 
akan memberikan kemenangan melalui 
tangannya.' 

Kemudian ketika Ali datang dan kami tidak 
mengiranya, mereka berkata, 'Ini Ali.' Maka 
Rasulullah memberikan bendera itu kepadanya 


983 



kemudian Allah memenangkan peperangan 
Khaibar ini melalui tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Penjelasan tentang bendera Nabijig (121)) 

Penjelasan 

lit : Hamzah pada (d) adalah 
hamzah istifham baik diperkirakan 
ataupun diucapkan, pertanyaan ini untuk 
mengingkari, seakan ia mengingkari dirinya 
sendiri tidak ikut berperang. 

'ojrs U : Kami tidak mengharapkannya 
kedatangannya pada saat ini karena ia sedang 
sakit mata. 

<Si- iii : Allah menaklukan Khaibar 
untuknya. 


HADITS KE-1559 


i. 1* * - -I " ' * • - 

AMI :J13 Jju * (34^* viu-Xs- — \oon 

oil oil 

jul tSXJ* J4 pi 

J^4LJ1 jA 4)1 jj-jj G :JUi 41*3 Ja Jjjl 

jAj «jdij 4li 4i)i fill Jjij o|j3 

cJljJ ij ( j£’ ha .■> JL5 

‘ ' ' ‘i *5* & JPj PM 


(ji <— ‘W :S^Ldl »_jbS" A tSjtedi Aw-jA.1) 

(j^ruJll 


Sahl bin Sa'ad berkata, "Rasulullah jg| 
datang ke rumah Fathimah, tetapi beliau 


tidak mendapati Ali ada di rumah. Beliau 
lalu bertanya, 'Kemana putra pamanmu?' 
Fathimah menjawab, 'la marah kepadaku, 
lalu ia pergi dan tidak tidur siang di rumah.' 

Maka Rasulullah menyuruh seseorang, 
'Carilah, di mana ia!' Beberapa saat 
kemudian, orang itu kembali dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, ia ada di masjid sedang 
tidur.' Maka Rasulullah mendatanginya. 
Ketika itu, Ali sedang berbaring sementara 
kain selendangnya jatuh di sisinya hingga 
ia terkena debu. Maka Rasulullah jjSj 
membersihkannya seraya bersabda, *Wahai 
Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab, 
bangunlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf (8), Bab: Tidurnya 
seseorang di dalam masjid (58)) 

Penjelasan - 

2>tfS : Mengikuti pola kata mufa’alah yang 
digunakan untuk persekutuan di antara dua 
orang. 

vjx* Js p : Dari kata qailulah, yaitu tidur di 
tengah-tengah siang. 

4a : Dari sisinya. Hadits ini menganjurkan 
untuk berlaku lembut pada orang marah dan 
memintanya tidak marah. 


KEUTAMAAN SA'AD BIN ABI 
WAQASH m 

HADITS KE-1560 

&\ J4>^aJ15^:cJ1| 

\ (i^l if 

iJj ^1 Jo u>i Ul : J lii Iaa : JUS 


984 



(3 i— (_jU V* -Ji — Jlj 0"\ :j 4j>^>-i) 

Jsi— (i JL>*J' 


Aisyah %g berkata, "Nabi pernah terjaga 
(tidak tidur) di malam hari. Ketika sampai di 
Madinah, beliau bersabda, 'Seandainya ada 
seorang saleh yang mau menjagaku malam 
Ini.' Tiba-tiba kami mendengar suara senjata, 
beliau bertanya, 'Siapakah itu?' Orang itu 
menjawab, 'Saya Sa'ad bin Abu Waqash 
datang untuk menjaga engkau.' Kemudian 
Nabi ^ tidur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Berjaga dalam peperangan di 
jalan Allah (70)) 


HADITS KE-1561 


* •?. 


Colj U :«JW 4JJI (jsfj *jp 

** tI* 

JUU !x>j I^JUU |Juoj AJLC’ 4jjl 

. ? »-l « «" • 0 i \ « • -* 

(^»-Uo u-jm 


Ali as berkata, "Aku tidak pernah melihat 
Nabi jg memberikan jaminan tebusan kepada 
seseorang, selain Sa'ad. Aku mendengar 
beliau bersabda kepada Sa'ad, 'Panahlahl 
Demi ayah dan ibuku tebusannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanan " 
(56), Bab: Tameng, siapa yang menggunakan 
temannya sebagai tameng (80)) 

Penjelasan - 

tsiSi : Fi'il mudhari' dari kata l\jj ketika 
seseorang bilang pada orang lain 2\jj cJiii 
(aku menjadi tebusan bagimu). 

<j\j "J\ jllii : Ibnu Az-Zamalkani menjelaskan, 
yang benar, kata tafdiyah seperti ini dinukil 


dari kebiasaan tutur kata Arab dan menjadi 
pertanda keridaan, seakan beliau berkata, 
"Melemparlah, semoga engkau mendapat 
rida.” 


HADITS KE-1562 


ai *j3i j i a? : ju * 


Juuu vioJtfp- -Not? 


A>-\ fji 4jjjl cjjLlj aJl& 




Sa'ad bin Abi Waqash berkata, "Nabi $5 telah 
menyebut kedua orang tuanya untukku ketika 
perang Uhud." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi s*g" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Sa’ad bin Abi Waqash Az Zuhry (15)) 


KEUTAMAAN THALHAH 
DAN ZUBAIR ® 

HADITS KJE-1563 

:J15 «£uJLfr yl Ojuuj aAJJp -\0 TT 

art ife ^ tp c? r 1 

iil 4)1 <Jj^j jpl tj*^! JUj 

j£- iJJU uj lki±> JS- (pS/j 

Olc- ^?y***) 

( i i»jC jSp i— >Ij U .'Jl-j 


Hadits Thalhah dan Sa'ad diriwayatkan dari 
Abu Utsman, ia berkata, "Tidak ada orang 
yang tinggal bersama Nabi ^ dalam safah 
satu peperangannya selain Thalhah bin 
Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqash." 


985 



(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi 0' (62), Bab: Tentang Thalhah 
bin Ubaidillah (14)) 

Penjelasan 

: Keduanya menceritakan hal itu 

kepadaku. 


HADITS KE-1564 


^31 J1S :JV5 m -Wi 

# V 

fji <£$5 <>• ^ & 

jk j#k cs P & -jsSh $ 

*2* 1)1 *£\ Jill U? :j£jM j\l .^1 

jSj 11 4)!£3 *$\ o| 

l-Aj l* Ijj-Jlj i_jUS” 0"\ (jjjlitJt 4j>-^>.|) 


Dabir bin Abdillah m berkata, Nabi jg 
bersabda, "Siapakah yang sanggup 
memberikan informasi kepadaku tentang 
keadaan musuh dalam perang Ahzab?" 
Az-Zubair berkata, "Aku." Kemudian beliau 
bersabda lagi, "Siapakah yang sanggup 
memberikan informasi kepadaku tentang 
musuh kepadaku?" Az-Zubair berkata 
lagi, "Aku." Maka, Nabi bersabda, 
"Sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela 
yang setia, dan pembela setiaku adalah Az- 
Zubair." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanarf’ 
(56), Bab: Keutamaan mengintai musuh (40)) 

— Penjelasan 

: Bani Quraizhah. 

: Pembela, pendapat lain mengartikan 
orang dekat. Makna pembela seperti kaum 


hawari sahabat Isa putra Maryam, yaitu 
orang-orang tulus dan para pembelanya. 


HADITS KE-1565 

9** At , ® | 0 o' a * , A o ^ 

Jicj Ul <cJS* :J\3 

jp jojiu ui o^i £ u!ji $ .ill 

-{‘A ' Ti {.its 


\25 fiis jt ^ ^ jj Jig 

Jjs jl :Jli dwi; Col u :cJl9 Cou > j 

4)1 Jj-Jj 0^ p" .fei U 

ob ^ : J\5 jdlj 111 1)1 

t cilia 

£5 aj 3lii : Jill .AjA (L$ ££ &\ 

«-ic- <dll ljWwjI JiLiai ujUT "VC : j *j-_^»-i) 

(pb*JI jOjJl t—Jli* UjU VC 


Abdullah bin Zubair sgs berkata, "Ketika 
perang Ahzab berkecamuk, aku dan Umar 
bin Abu Salamah ditugaskan untuk berada 
dekat dengan kaum wanita. Ketika itu, aku 
melihat Zubair berada di atas kudanya bolak- 
balik menuju Bani Quraizhah dua atau tiga 
kali. Setelah kembali aku bertanya, 'Wahai 
ayahku, aku melihatmu berbolak-balik.' Dia 
bertanya, 'Apakah benar kamu melihatku, 
wahai anakku?' Aku jawab, 'Ya benar.' Dia 
berkata, 'Sebab, sebelumnya Rasulullah jg 
bersabda, 'Siapa yang dapat mendatangi 
Bani Quraizhah lalu membawa kabar mereka 
kepadaku?' Maka aku berangkat dan 
tatkala aku kembali, aku dapati Rasulullah 
menyertakan kedua orang tua beliau 
sebagai tebusan bagiku melalui sabdanya, 
Tebusanmu adalah ayah dan ibuku.'" 


986 



(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 

Sahabat Nabi &" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Zubair bin Awwam (1 3). 

- - - Penjelasan 

fji : Kala kaum Quraisy dan para sekutu 
mengepung kaum muslimin di Madinah 
dan pant besar dibuat untuk menghadapi 
serangan ini. 

sHUl : Maksudnya istri-istri Nabi 
: Datang dan pergi. 

ilil J 3 I 3 J jit- : Rasulullah 
menyatukan kedua orang tua beliau untukku 
dalam pembebasan (maksudnya Rasulullah 
mengatakan, "Ayah dan ibuku menjadi 
tebusan bagimu,”) untuk mengagungkan 
dan meninggikan kedudukanku, karena 
seseorang hanya mengorbankan nyawa demi 
orang yang ia agungkan. 


KEUTAMAAN ABU UBAIDAH BIN AL- 
JARRAH m 

HADITS KE-1566 

* - A., + Sf ^ 

AUl Jl «<iUU gj 

«ul?i Si} 1 & 1 : fLj *3* & 

£^*>1 oJu*£ jjl «<U zl 4 IJI 

Jjljll ■—■liS* IV !(J 
^ |j^l Un fi (^1 UjIm* Ljlj n !|JL^ 


Anas bin Malik ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Setiap umat memiliki 
orang kepercayaan dan orang kepercayaan 
kita, wahai sekalian umat, adalah Abu 
Ubaidah bin AlOarrah." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi s% f (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abu Ubaidah bin Jarrah (21 )) 

Penjelasan 

0 J 1 : Orang terpercaya dan diridai. 

\£a : Al-Qadhi Iyadh menyatakan, beri'rab 
ra/a’sebagai nida' (panggilan). Menuruti’rab 
yang lebih fasih, seharusnya nashab sebagai 
keistimewaan. Sibawaih menuturkan: 

u3 Imam An-Nawawi 

menuturkan, ulama menyatakan, amanat 
adalah hak bersama antara Abu Ubidah bin 
Jarrah dan para sahabat lain, hanya saja 
Nabi jgjj mengkhususkan sebagian di antara 
mereka dengan sifat-sifat dominan yang 
mereka miliki. 


HADITS KE-1567 


iJuXp- cU)Jw> -^oW 


ip 4^1 Jll :J\S 

: 6 |£ fkj g* &\ 

>>.+ • f "-'A' ? S, ,n f •+ , > - 

<_dyvo\3 iJi?S I I 

. ^ 

4JLC> 4JJ1 ^3 eJU*£> Ul 

(<Cft 4!)! bXhC- (J|t <_jL H 


Hudzaifah as mengisahkan, "Nabi $£ 
pernah berkata kepada penduduk Najran 5 , 
'Sungguh aku pasti akan mengutus -kepada 
kalian- seorang kepercayaan yang benar- 
benar tepercaya.' Beliau lantas menyanjung 
shahabat-shahabat beliau kemudian 
mengutus Abu Ubaidah ass." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abu Ubaidah bin Jarrah as (21)) 


5 Sebuah daerah di Negara Yaman. 


987 



Penjelasan 

b\£- : Sebuah kawasan di Yaman, mereka 

adalah Aqib, Sayyid, dan lainnya kala datang 
menemui Nabi sebagai utusan pada tahun 
9 Hijriyah. 

ji- : Di dalam kata-kata ini terdapat taukid 
(penegasan), sementara untuk idhafah-nya 
adalah seperti berikut: 

,Jlc. pJIc. artinya sesungguhnya 

Zaid benar-benar seorang alim, maksudnya 
seorang alim yang ilmunya benar-benar 
mencapai puncak tanpa menyisakan suatu 
keluhuran pun yang bisa ia raih. 

XlijJ : Para shahabat ingin 

menginginkan tugas yang akan diberikan 
Nabi jgg demi meraih sifat amanah. 


KEUTAMAAN HASAN DAN HUSAIN 


HADITS KE-1568 

-\«TA 

g* &\ & :J\S 

jji di j£- S gijSJi 

52? 2,5* S-I •- , T - 

:JU3 CwJ gJujO pj 1&U9 

XJLJls \ j!f cJu£I 

olfSj iifc ilia jf 

^ U <_Af t' rl : s? 


Abu Hurairah Ad-Dausi m berkata, "Nabi ^ 
keluar pada waktu siang ban dan beliau tidak 
berbicara kepadaku dan aku pun juga tidak 
berbicara kepada beliau hingga sampai di 
pasar Bani Qainuqa.' Setelah keluar dari 


pasar, beliau duduk di halaman rumah 
Fathimah lalu bersabda, 'Mana anak kecil itu? 
Mana anak kecil itu? (maksudnya Hasan bin 
Ali))' Rupanya Fathimah yang menahan anak 
kecil itu karena suatu keperluan. Seingatku 
Fathimah memasangkan ikat leher yang 
sering dipakainya atau memandikannya, lalu 
beliau datang dengan tergesa hingga beliau 
bentangkan tangannya untuk memeluk 
dan menciumnya, lalu beliau berdoa, 'Ya 
Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang 
mencintainya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jual Bell' (34), Bab: 
Tentang Pasar (49)) 

Penjelasan 

&jj ]\ : Nisbat kepada Dus, salah satu kabilah 
dariAzd. 

ja b>j \& : Sebagian siang. 

^4? : Fincf adalah tempat lapang di 

depan rumah (halaman rumah). 

pi \ : Kata tunjuk untuk tempat jauh, kata ini 
zharafyang tidak ditanwin. 

: Artinya anak kecil menurut dialek 
Tamim, perkiraannya demikian; apakah di 
sana ada kamu, hai anak kecil. Al-Harawi 
menyatakan, "Demikian pendapat Hasan.” 
Ketika seseorang mengatakan, "Ya lakaT 
maksudnya hai anak kecil! 

: Fathimah menahan Hasan untuk 
buru-buru keluar menemui Nabi 

IjUw : An-Nawawi menjelaskan, sakhaba 
adalah kalung terbuat dari cengkeh, kasturi, 
kayu wangi dan semacamnya dengan 
campuran sejumlah minyak wangi, dibuat 
dalam bentuk tasbih dan dikalungkan di 
leher anak lelaki maupun anak perempuan. 

liio : bersegera. 


988 



HAD1TS KE-1569 
*•* 


coj ; :<J^3 “Ufr 4JJl 5 I 3 PI Co-J^- -No"\A 

t^JUgj * JlC- 4jjl 

>s ft >i » 5. s>?,, iTi" 

<U>I f-6^ 

Ajip Oil jj^JI u>l?vdi Jilja) i_jhS" A? ! J Jljlivil 1) 

(L^L£- Oil iS^j i*«— ^-'j <_Aj f f :pjL<j 


Al-Bara' m berkata, "Aku melihat Nabi ^ 
menggendong Al-Hasan di atas bahunya, 
lalu bersabda, 'Ya Allah, sungguh aku 
mencintainya maka cintailah dia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jgj" (62), Bab: Akhlak-akhtak 
terpuji Al-Hasan dan Al-Husain i§ (22)) 

Penjelasan 

*jj\ c. jc : di antara dua pundak dan leher. 


KEUTAMAAN ZAID BIN HARITSAH 
DAN USAMAH BIN ZAID Wt 


ayat (yang artinya), "Panggillah mereka 
dengan putra ayah kandungnya. Itu lebih adil 
di sisi Allah." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Al 
Ahzab (33), Bab: Panggilah mereka dengan 
nama-nama bapak mereka (2)) 

Penjelasan 

Imam An-Nawawi menuturkan, ulama 
menyatakan, Nabi jg mengangkat Zaid 
sebagai anak dan memanggil dengan 
panggilan anak. Orang Arab biasa melakukan 
hal ini, seseorang mengadopsi maula- nya 
atau orang Iain sehingga menjadi anaknya, 
mewarisi dan menghubungkan nasab 
kepadanya hingga ayat ini turun. Setelah 
itu masing-masing dari mereka kembali 
kepada nasab sebenarnya, kecuali orang 
yang nasabnya tidak diketahui. Ia dikaitkan 
kepada maula-maula- nya, seperti disebut 
dalam firman Allah ess , “Dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
maka (panggilah mereka sebagai) saudara- 
saudaramu seagama dan maula-maulamu.” 
(Al-Ahzab: 5) 


HADITS KE-1570 
tjUJjj 4*i 4JJ\ ^0 4JJ| 

oijiJi & & jj jjj s y\ jj & u 

(4)1 lit JLUl Ja jLaj&SI) 

<— >U r :<_>lj».S/i tjj— rr •_£—'& ji sS* <>^>*1 ) 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah 
itu, dahulu biasa kami panggil dengan 
nama Zaid bin Muhammad. Sampai turun 


HADITS KE-1571 


J :J15 ^ 'Jo£- ij) 4)1 X*£- -\6V\ 

Sjalll jLfel «C aj jJuuj 4-ifr 4jj| ^0 


6 Imam Nawawi berkata, 'Para ulama mengatakan, Nabi 
mengambil Zaid sebagai anak angkat dan memanggilnya 
sebagai anak beliau. Orang-orang Arab juga berbuat hal 
yang sama, mereka mengambil pelayan atau selainnya 
sebagai anak angkat yang mewarisi dan bemasab 
kepadanya, sampai turun ayat, Panggillah mereka (anak- 
anak angkat itu ) dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Seiak saat 
itu nasab semua orang kembali ke asalnya, kecuali orang 
yang tidak memiliki nasab yang jelas, ia dinasabkan 
pada tuannya. Sebagaimana firman Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 
dan maula-maulamu (seorang hamba sahaya yang sudah 
dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak 
angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil 
maula Huzaifah. 


989 



«Xa3 AjjUI J |j! »W> j| : ^Lij AJlft 4jlll 

6j 4" fi!5 < tP j* A 15^1 4 o>^" r^” 

4\ J&\ iA -J it olS <jj^. vi^J- 51? 

* " * * 

ti*j Q\ j*i\iJi Co-i i ji 5i3 

aJl& <d)l v— ^Uai v— ->lz5** It <L>-^i-l) 

(JjjL»- ^jl Juj i_-i^» <_>\j W :^L«j 


Abdullah bin Umar m berkata, "Nabi ^ 
mengutus satu pasukan dan mengangkat 
Usamah bin Zaid sebagai pemimpin mereka. 
Lalu sebagian orang ada yang mencela 
kepemimpinannya, maka beliau bersabda, 
"Kalian mencela kepemimpinannya? 
Sungguh sebelum ini kalian pernah pula 
mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, 
sungguh ia patut memegang kepemimpinan. 
la adalah manusia yang paling aku cintai dan 
dia (Usamah) adalah manusia yang paling 
aku cintai setelah (ayah)nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi Mg' (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Zaid bin Haritsah (17)) 


- Penjelasan • 


&u : Ke wilayah Romawi tempat Zaid 
bin Haritsah, Ayah Usamah, terbunuh. 
Inilah pasukan yang diperintahkan Nabi 
2 § untuk dipersiapkan saat beliau tengah 
sakit yang menyebabkan meninggal 
dunia, lalu sepeninggal beliau pasukan ini 
diberangkatkan Abu Bakar. 


iji id 04 d jjj jjJUJ ^ \Ji£u pf 

: Celaan kalian saat ini terhadap 
kepemimpinan Usamah, membuat aku 
hams memberitahukan kepada kalian bahwa 
sikap kalian seperti itu termasuk kebiasaan 
jahiliyah, termasuk celaan kalian terhadap 
ayah Usamah sebelumnya, sama seperti 


yang Allah sebut dalam firman-Nya, “Jika ia 
mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah 
mencuri pula saudaranya sebelum itu.” 
(YQsuf: 77) At-Turabasytimenjelaskan, adanya 
sejumlah sahabat mencela kepemimpinan 
Usamah dan ayahnya, karena keduanya 
termasuk maula, dan orang Arab tidak 
menyetujui jika maula menjadi pemimpin, 
mereka merasa tinggi hati untuk mengikuti 
kepemimpinan maula secara sepenuhnya. 
Setelah Allah ‘ s® menyampaikan Islam, 
mengangkat deraj at orang yang menurut 
pandangan orang Arab tidak punya 
derajat karena senioritas, hijrah, ilmu, dan 
ketakwaan, hak-hak mereka diketahui oleh 
siapapun yang taat beragama. Sementara 
mereka yang masih memegang tradisi dan 
gila kekuasaan dari kalangan badui dan para 
pemimpin kabilah, di dada mereka masih 
ada sesuatu yang mengganjal, khususnya 
orang-orang munafik. Nabi sg£ mengutus 
Zaid sebagai panglima sejumlah pasukan, 
dan pasukan paling besar yang ia pimpin 
adalah pasukan Mu’tah. Di bawah panji Zaid, 
sejumlah tokoh sahabat ikut berperang. Zaid 
patut mendapatkan kehormatan ini karena 
senioritas, keutamaan, dan kedekatannya 
dengan Rasulullah $$ Selanjutnya beliau 
sakit, Rasulullah menunjuk Usamah bin 
Zaid untuk memimpin sekelompok pasukan 
dimana di sana terdapat para sahabat yang 
dituakan dan dimuliakan. Seakan persiapan 
pasukan ini untuk membuka jalan bagi 
pemimpin sepeninggal beliau, agar tak 
seorang pun membangkang pada pemimpin, 
dan agar mereka semua tahu bahwa seluruh 
adat jahiliyah tidak jelas jalan dan rambu- 
rambunya. 

jjUVJ iSyi : Layak menjadi pemimpin. 


990 



KEUTAMAAN ABDULLAH BIN JA’FAR m 

HADITS K.E-1572 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab?' (60), Bab: Dan 
apabila malaikat berkata, wahai Maryam 
sesungguhnya Allah telah memilihmu (45)) 


ulilj il ^jj\ : I (J0J jAM* {yfi 

55g cilj ui jd^j ^4 &\ 4^1 

IJuAs (L*J :J\J jjillfr 

<— >L Ml ul 6* ®1 :(j 


Hadits Abdullah bin Da'far m Ibnu Zubair 
m berkata kepada Ibnu Da'far m, "Apakah 
kamu ingat tentang perjumpaan kita, yaitu 
Rasulullah aku, kamu, dan Ibnu Abbas?" 
Ibnu Ja'far berkata, "Ya, lalu beliau mengajak 
kami naik kendaraan dan meninggalkanmu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Menyambut kedatangan pasukan 
perang (196)) 


Penjelasan - 

l£ULi jJ- : Wanita terbaik di dunia pada 
masanya. 

: Wanita terbaik umat ini. 


HADITS KE-1574 

J15 :J15 4<Ufr 4JJl ($?j ijry* £}1 tiooi- ~'®Yt 

*• 

i\y>\ tJ % £ Uli 1 5* j^=4 pj 

jjlw Jp J^aaS* pLllli 

:Jl*3 «Uil Jy vyl> rf :>UuS/l k-AsS* V :j < 4 >-j». 5 ) 


KEUTAMAAN KHADIJAH 


HADITS KE-1573 

SIE iLL 


C «ju^» :Jl5 kCX- <tfii (jjf’j £)p -\oYY 

aJl£ 4A)I 

ijus jU-j 45134 &i 

cJli ijj :yli to vyUS" V 4>j>1) 

(j)lila«gl &\ ol |-J 


Abu Musa eg* berkata, Rasulullah jg§ 
bersabda, "Manusia yang sempurna dan 
kalangan laki-laki banyak, tapi tidak ada 
manusia yang sempurna dari kalangan 
wanita kecuali Asiyah, istrinya Fir'aun dan 
Maryam binti Imran. Adapun kelebihan 
Aisyah atas wanita-wanita lain adalah 
bagaikan kelebihan tsarid (roti daging dan 
berkuah) dari makanan lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah memberikan 
contoh kepada orang-orang yang beriman" 
(32)) 


Ali 35 s berkata, "Aku mendengar Nabi 
bersabda, 'Sebaik-baik wanita di dunia 
dalam masanya adalah Maryam binti Imran 
dan sebaik-baik wanita dalam masanya 
adalah Khadijah 


Penjelasan - 

fUL&JI jU J& jjj&l { ^S : Ada yang menyatakan, 
Aisyah diumpamakan seperti roti kuah karena 
inilahmakananterbaikorangArab.disamping 


991 



makanan ini lebih mengenyangkan. Pendapat 
lain menyatakan; mereka mengartikan tsarid 
sebagai roti kuah yang berisi daging. Salah 
satu riwayat menyebutkan, “Pemimpin 
makanan adalah daging.” Seakan Aisyah 
melebihi seluruh wanita laksana kelebihan 
daging di atas seluruh makanan. Rahasianya 
adalah roti kuah bercampur daging 
menyatukan unsur makanan, kelezatan, 
kekuatan, mudah dimakan, tidak susah 
dikunyah, dan cepat melewati tenggorokan. 
Aisyah diumpamakan seperti jenis makanan 
ini untuk memberitahukan bahwa selain 
Aisyah memiliki fisik dan akhlak bik, ia juga 
memiliki keindahan tutur kata, fasih, watak 
yang baik, ketenangan dalam pendapat, 
kekuatan akal, dan dicintai suami. Aisyah 
cocok untuk dinikahi, diajak berbicara, 
berteman, dan didengar kata-katanya. 
Adanya Aisyah memahami banyak hal dari 
Nabi M yang tidak difahami para wanita, 
dan meriwayatkan banyak hadits-hadits 
Nabi yang tidak diriwayatkan kaum lelaki, 
ini sudah cukup menunjukkan keutamaan 
Aisyah. Bukti bahwa roti kuah merupakan 
makanan orang Arab yang paling digemari 
adalah kata-kata pujangga berikut; 

Ketika roti dicampur lauk daging 
Itulah amanat Allah yangdisebut tsarid 

Demikian dinukil Al-Qasthalani dari Futuhul 
Ghaib. 




• • ' ' ' s\ 
[ 4 2 

J . 




Abu Hurairah m berkata, "Malaikat 3ibril 
mendatangi Nabi ^ lalu berkata, 'Wahai 
Rasulullah, ini Khadijah datang membawa 
bejana berisi lauk pauk atau makanan atau 
minuman. Bila nanti ia telah menjumpaimu, 
sampaikan salam dari Rabb-Nya dan dariku 
dan berilah kabar gembira kepadanya 
dengan rumah di surga yang terbuat dari 
bambu mutiara yang di dalamnya tidak ada 
suara hiruk-pikuk dan kelelahan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Pernikahan 
Nabi $$ dengan Khadijah dan keutamaannya 
(20)) 


Penjelasan 

■yi c4J : Maksudnya rumah mutiara 
cekung seperti istana tinggi. Pendapat lain 
menyatakan; rumah emas dengan rangkaian 
permata. Para ahli bahasa menjelaskan, 
rumah cekung dari mutiara adalah 
rumah yang bagian dalamnya berbentuk 
memanjang. Apapun yang di bagian 
dalamnya kosong disebut qashab. 

dJjJI : Suara gaduh dan keras. 

: Letih dan lelah. 


? 4 « I “ 


HAD ITS K.E-1575 
s-* 


t * • 


Jl : j \5 <Uil vi ->OYO 

•I ®l'l • • • it • ” 1 . " i.l 

Jl (»bl *ul 14*4 col JA Ajt oJJs 


r } il 3Z\ <& \l$ 4»!>^ j' 




HAD1TS KE-1576 


dl ^C- jjl Q <y. 

4JJl (jjf’j j;jl £$1 /o Abl Ju*J cJLd :jl5 

jUu s£aZ fLj & &\ & ^Jijis 

" ''si ' ' S) '% • . 

UOJ J 4 <U9 2 (UmOJ ,y> 


992 



gfJl gj ijl * * Sjl-asSlt c-iL* "W : (i tSjUiJi <»-^>-l) 

(l*Liaij i£±±- jJUy aJl& Jill 

Ismail berkata, "Aku berkata kepada Abdullah 
bin Abi Aufa sgs, 'Nabi jg memberikan kabar 
gembira kepada Khadijah & dengan rumah 
yang terbuat dari bambu mutiara yang di 
dalamnya tidak ada suara hiruk-pikuk dan 
kelelahan.'" 


aku pernah berkata kepada beliau, 'Seperti 
tidak ada wanita selain Khadijah di dunia ini/ 
Maka beliau menjawab, 'Khadijah itu begini 
dan begini dan dari dialah aku mempunyai 
anak 7 /" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Pemikahan 
Nabi dengan Khadijah dan keutamaannya 
( 20 )) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshar " (63), Bab: Pemikahan 
Nabi dengan Khadijah dan keutamaannya 
(20)) 


HADITS KE-1577 


jp d'jiz U ^ -\e YY 

aII^ 4)1 J-i $ j£=Jj ; Uj 
ip&M p silii j£=4 jiy 

cJi jiiii £ 

CijJl 3 0^4 p :aJ 

vV t* rjLajSll v^JU* "W rj i£jUvJl 

(IfLaij Sdf-JS- jJLy *Ae- Jill J-e 


Aisyah ^ berkata, "Tidaklah aku cemburu 
kepada salah seorang dari istri-istri Nabi 
jgj sebagaimana kecemburuanku terhadap 
Khadijah. Padahal aku belum pemah 
melihatnya. Akan tetapi, ini karena beliau 
sering sekali menyebut-nyebutnya (memuji 
dan menyanjungnya)) Beliau pernah 
menyembelih kambing, memotong-motong 
bagian-bagian daging kambing tersebut, 
lantas beliau kirimkan daging kambing itu 
kepada teman-teman Khadijah. Suatu ketika 


Penjelasan - 

tisil §5 liolT : Diulang sebanyak dua kali namun 
tidak dimaksudkan untuk menyebut 
sebanyak dua kali. Maksudnya, setiap 
pengulangan menyebutkan sejumlah sifat- 
sifat baik yang menunjukkan keutamaan 
Khadijah. Ini seperti firman Allah ess , “ Dan 
adapun dinding rumah itu adalah milik dua 
anak yatim di kota itu, yang di bawahnya 
tersimpan harta bagi mereka berdua, dan 
ayahnya seorang yang saleh." (Al-Kahfi: 82) 
Dalam ayat ini tidak disebutkan kaitannya 
bertujuan untuk memperbesar manfaat 
kesalehan orang tua bagi anak. 

jSj : Ibnu Hajar menjelaskan dalam 

Al-Fath; seluruh anak Nabi berasal dari 
Khadijah, kecuali Ibrahim, karena Ibrahim 
berasal dari budak wanita milik beliau, 
Maria. Disepakati, di antara anak Nabi 
dari Khadijah adalah Qasim, dan dengan 
nama Qasim inilah beliau dipanggil dengan 
kuniah Abu Qasim. Qasim meninggal dunia 
saat masih kecil sebelum kenabian, atau 
setelahnya. Putri beliau ada empat; Zainab, 


7 Disebutkan dalam kitab Fathul BSri, 'Semua anak laki-laki 
Nabi ig berasal dari Khadijah, kecuali anak beliau yang 
bemama Ibrahim, ia berasal dari Mariyah. Dan para ulama 
bersepakat bahwa di antara yang laki-laki beliau yang 
berasal dari Khadijah adalah Al-Qasim, dan beliau diberi 
julukan (kunyah) dengannya; Abut Qasim. la meninggal 
saat masih kecil, sebelum beliau diutus menjadi Rasul 
atau sesudahnya. Sedang anak perempuan beliau ada 
empat; Zaenab, Ruqayyan, Ummu Kultsum, dan terakhir, 
Fatnimah. Anak beliau yang bemama Abdullah lahir 
setelah beliau diangkat menjadi Rasul, la dijuluki Ath- 
Thihir dan Ath-Thayyib (orang yang suci dan baik). Para 
ulama juga bersepakat bahwa anak-anak beliau yang laki- 
laki meninggal dunia saat mereka masih kecil. 


993 



Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. 
Putra beliau, Abdullah, lahir setelah kenabian. 
Abdullah ini disebut Thahir dan Thayyib. 
Pendapat lain menyatakan, Thahir dan 
Thayyib adalah dua bersaudara. Disepakati, 
seluruh anak lelaki Nabi $g§ meninggal dunia 
saat masih kecil. 


HADITS KE-1578 

» • in - •???-• 


£)\jb cuilill :cJ\3 <a-£S\E ->oVA 
. - 

&\ & $ J&fa ciJ < 4 ^ 

<(2UaJ jljjLuoj jJuijj 

^ ij U 0^3 :cJ\J SJU : jUS 

(jfi jyx£- 

u^ill gyjj v«A? t* «-*Sb> «->bS" "VT 

|i l wj fill 


Aisyah & berkata, "Halah binti Khuwalid 8 , 
saudara perempuan Khadijah & meminta 
izin Rasulullah $gjj, lalu beliau teringat cara 
Khadijah meminta izin. Beliau tertegun 
sejenak namun segera berujar, 'Ya Allah, ini 
Halah.'" Aisyah melanjutkan, "Aku menjadi 
cemburu karenanya lalu aku katakan, 'Kamu 
mengingat terus si tua lemah dan yang kedua 
rahangnya telah merah (sindiran untuk orang 
yang sudah tua) dari Quraisy itu. Dia telah 
lama mati. Padahal, Allah telah memberimu 
ganti dengan yang lebih baik darinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Pernikahan 
Nabi H dengan Khadijah dan keutamaannya 
( 20 )) 


8 Istri Rabi' bin Abdil Uzza bin Abdi Syams. Suami Abul Ash 
bin Rabi', suami Zaenab binti Nabi jg. 


Penjelasan 

olid. iLL jJU : Istri Rabi’ bin Abdul Uzza bin 
Abdu Syams, ayah Abu Ash bin Rabi’, suami 
Zainab binti Nabi 

: Yaitu cara Khadijah meminta 
izin, karena suaranya mirip dengan suara 
saudarinya, membuat Nabi teringat pada 
Khadijah. 

: Takut. 

fa \ : Ya Allah! jadikanlah dia. 

U .i-ilt : Ada apa. 

ooilJi i\^f- : Muannats kata 'jA, adapun 
jlilt adalah sisi mulut, disebut gJSiLJi 
karena gigi-giginya rontok karena faktor usia, 
sehingga yang tersisa di sisi mulut hanya 
merahnya gusi, tidak ada gigi lagi. 


KEUTAMAAN AISYAH m 

HADITS KE-1579 


aJlc- Zi\ ^jiJl 5' ^ 

dill & :l$J JlS pSij 

»jS> & S/* dj. 

4JL& IjJb dJb jl (idol (Jl lill 


♦ > Jr I 

'OaJ AUl 

«*» «*» 

(fcjjdl Jkij iiSle jjLy <dil 


Hadits Aisyah &s, Nabi jg bersabda 
kepadanya, "Aku melihat kamu dalam mimpi 
sebanyak dua kali. Aku melihat kamu dalam 
balutan sutra dan ada orang yang berkata, 
'Ini adalah istrimu, singkaplah ia.' Ternyata 
wanita itu adalah kamu. Maka aku katakan, 
'Jika ini datangnya dari Allah maka Dia pasti 
akan menetapkannya .'" 


994 



(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Pemikahan 
Nabi sjg dengan 'Aisyah dan kedatangannya 
di Madinah (44)) 


Penjelasan - - - 

: Potongan putih dari kain sutera. 

cti ^ 6) : Disebutkan dalam 

Syarhul Misykat, syarat yang beliau sebutkan 
ini berlaku ketika kejadiannya berlaku untuk 
penegasan berlakunya balasan. Ini sama 
seperti perkataan seseorang yang ditindas 
seorang sultan, "Jika aku menjadi sultan, aku 
akan membalasmu,” maksudnya kesultanan 
mengharuskan untuk membalas. 


HAD1TS KE-1580 


* * 


4A)I jj-Jj 

& Os£ 1% fch Ol *!«■ ii)l 

it .oJU ^ £ cJS" lijj .Slilj 

(JX- lil Ul ijlii (iUi t — 9 J*5 Jjl 
Cw^ lilj .Xo. ^ Vjj t*)| tilils 

C &\j jff :cii cJli Ojj A :ci 

»LjJI ijjfr VA iqKJI vjbS’ VI tSjliiJl f*-^-i) 

(o»-^jy 


Aisyah berkata, "Rasulullah $g pernah 
bersabda kepadaku, 'Sungguh aku benar- 
benar tahu saat kamu rida kepadaku dan 
saat kamu marah kepadaku/ Aku bertanya, 
'Dari mana Anda mengetahui hal itu?' Maka 
beliau pun menjawab, 'Jika kamu rida 
terhadapku maka engkau berkata, Tidak, 
demi Rabb Muhammad/ Namun, bila kamu 
sedang marah kepadaku, maka kamu 


berkata, 'Tidak. Demi Rabb Ibrahim/ Aku pun 
berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, aku 
hanya meninggalkan namamu/"’ 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: 
Cemburu dan kemarahan wanita (108)) 

Penjelasan 

Hadits ini menunjukkan; boleh menjatuhkan 
putusan berdasarkan indikasi-indikasi, 
karena Nabi ^ menilai Aisyah marah dan 
tidak marah ketika ia menyebut nama 
beliau atau tidak menyebut nama beliau. 
Ini menunjukkan sempurnanya kecerdasan 
Aisyah. Adanya Aisyah secara khusus 
menyebut Ibrahim bukan nabi- 

nabi lain, karena Nabi ^ adalah orang 
yang paling berhak atas Ibrahim, seperti 
disebutkan dalam Al-Qur’an. Karena merasa 
perlu menjauhi nama beliau -saat marah-, 
Aisyah harus mengganti dengan nama lain 
yang serupa agar tidak keluar dari lingkaran 
cinta secara keseluruhan, U 4&I l ahij 
eLJ : disebutkan dalam Syarhul 

Misyk&tr, pembatasan ini sangat lembut 
dalam memberikan jawaban, karena Aisyah 
memberitahukan, ketika ia sangat marah 
hingga tidak bisa mengendalikan diri, 
situasi tersebut tidak serta merta membuat 
Aisyah meninggalkan kesempurnaan cinta 
mendalam secara lahir dan batin yang telah 
menyatu dengan sukmanya. Aisyah tidak 
menyebut namabeliau -ketika marah- semata 


9 Imam Nawawi berkata, 'Qadhi lyadh berkata, 'Marahnya 
Aisyah kepada Nabi sebagaimana disebutkan dalam 
hadits termasuk kecemburuan yang dimaafkan bagi 
kaum wanita, karena mereka tidak bisa terlepas dari sifat 
cemburu. Sampai-sampai imam Malik dan ulama Madinah 
lain mengatakan bahwa, seorang istri tidak dihukum had 
qadzaf bila ia menuduh suaminya berzina lantaran ia 
cemburu kepadanya. Mereka berhujjah dengan hadits 
yang diriwayatkan dari Nabi yang mengatakan, "Wanita 

yang cemburu bahkan tidak bisa membedakan puncak 
bukit dari lerengnya. Kalau bukan karena cemburu, tentu 
Aisyah sudah menanggung dosanya.' Sebab, marah dan 
mengata-ngatai Nabi termasuk salah satu dosa besar. 
Karenanya, ia (Aisyah) mengatakan, "Yang kukata- 
katai hanya namamu saja/ Ini menunjukkan, hati dan 
cintanya masih seperti semula, tidak ada yang berubah. 
Sebab, cemburu dari seorang wanita hanya muncul dari 
kecintaannya yang amat sangat.' 


995 



untuk memberitahukan bahwa ia merasa 
sakit karenanya, seperti kata pujangga; 

Sungguh, aku berpaling darimu, namun... 

Aku bersumpah bahwa aku mencintaimu 
meski aku berpaling 

Imam An-Nawawi menjelaskan, Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, amarah Aisyah terhadap 
Nabi ^ semata karena kecemburuan yang 
membuat wanita dimaafkan dan sejumlah 
hukum, karena sifat cemburu tidak bisa 
dilepaskan dan mereka. Bahkan, Malik dan 
ulama Madinah lain menyatakan, menurut 
kami, hukum had tidak diberlakukan kepada 
seorang istri ketika menuduh suaminya 
berzina karena cemburu. Malik berdalil pada 
riwayat dari Nabi jig, beliau bersabda, "Para 
wanita pencemburu tidak bisa membedakan 
bagian atas dan bawah lembah. Andai bukan 
karena itu, tentu Aisyah berada dalam 
kesulitan karenanya (cemburu)," karena 
marah dan meninggalkan Nabi merupakan 
dosa besar. Karena itu Aisyah berkata, 
“Yang aku tinggalkan hanya namamu.” Ini 
menunjukkan had dan cintanya kepada 
Nabi tetap seperti sedia kala, karena 
kecemburuan dalam diri wanita tidak Iain 
disebabkan oleh cinta yang berlebihan. 


Aisyah & berkata, "Aku pernah bermain 
bersama anak-anak perempuan di dekat Nabi 
Jg, dan aku juga mempunyai teman-teman 
yang biasa bermain denganku. Apabila 
Rasulullah masuk, mereka bersembunyi dari 
beliau sehingga beliau memanggil mereka 
supaya bermain bersamaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: Mudah 
bergaul( 81)) 


Penjelasan 

olldL : Boneka-boneka yang disebut mainan 
anak-anak perempuan. 

: Bersembunyi karena malu dan takut 
kepada beliau, kadang mereka masuk ke 
dalam kamar atau semacamnya. 

: Mengutus mereka. 


HADITS KE-1582 

.f , - ^ 5 •'M- » I' 0 * 




HADITS KE-1581 

cJS* :CJ\I 1 
J ijdij &Z. ail ^ Sle o&JU 
<u)i 

4i 6^5 jio \l\ fLj 

* O'**' I 

(jj**UJl Jl A\ xjaS/l YA 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa orang-orang 
memilih barang yang terbaik sebagai hadiah 
dari mereka untuk hari pernikahan Aisyah 
dengan tujuan mengharap rida Rasulullah 3g. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

Penjelasan 

: Taharri dalam segala hal artinya 
mencari mana yang lebih patut untuk 
dikenakan menurut dugaan kuat, maksudnya 
mana yang paling patut dan layak. Kata ini 
berasal dari perkataan ; \'S artinya ia 


996 



sepatutnya melakukan ini dan itu, sedangkan 
artinya fulan memaksudkan ini 
dan itu. Firman Allah sss ; (li% \/j2- »*liJ,(S) yaitu 
menghampiri petunjuk. 

OjiSi : Mencari. 

V&y . : mashdarmimi artinya rida. 


-Penjelasan 

isjl : Bagian dada atas, tempat kalung. 

: Paru-paru. Pendapat lain mengartikan; 
sahar adalah organ yang melekat di 
tenggorokan di atas perut. 


-^«Ar 

•• «•* 


HADITS KE-1583 

^£> 4 lSjI JjJ-j O' H 
6U 4^ 4 jUo 5^ ^ic. 4ii 

s ;»I/ -> 1 if? 1^ <•{ \ • ‘ • 

dJLslfc Jjji IJLfr Ul ^j| 1JLP Ul :JjjU (4*3 

c4j 4 0^ *l& 0j^=4 i>'j j' ^ 5^ 

4 oils dill UiLc. oU iiilc. 

4XJI <Ux*A3 £«4*3 ^ JJOJ 0& tfj] \ 

tfjl *S>\j 5iJ 

" <* " «■* 

(ajIijj pJu *j aJlc- 4ill 


Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah 
jg ketika sakit yang menyebabkan wafatnya, 
beliau bertanya, "Besok aku di mana, besok 
aku di mana?" Beliau menginginkan rumah 
Aisyah. Maka istri-istri beliau yang lainnya 
mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah 
yang beliau kehendaki. Akhirnya, Rasulullah 
tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat 
di sisinya. Aisyah berkata, "Beliau meninggal 
bertepatan dengan giliran beliau di rumahku. 
Allah mencabut nyawanya sedangkan pada 
waktu itu kepala beliau berada di antara 
dada dan leherku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabi jgg dan wafatnya (83)) 


HADITS KE-1584 

It -^oAt 

*&£ o' 4\ t( dij ^ &\ 
j?j\j 4>‘ 

- • ; 


|jb^» u)L AT* ollS* It ^ 

(asIJjj aJx- ■UjI 


Hadits Aisyah <&. la mendengar Rasulullah 
|§ bersabda sebelum beliau wafat di 
pangkuan Aisyah dan ia pun mendengar 
beliau mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah 
aku, berikanlah rahmat kepadaku dan 
pertemukanlah aku dengan kekasihku." 10 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangarf (64), Bab: 
Sakit Nabi $5j dan wafatnya (83)) 

Penjelasan--- 

£ijll : Golongan tertinggi. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, menurut jumhur, yang 
dimaksud golongan tertinggi adalah para 
nabi yang menempati ‘illiyyun teratas. Kata 
rafiq bisa disebut untuk tunggal maupun 
jamak. Allah & berfirman; (12^3 
"Dan mereka itulah teman yang sebaik- 
baiknya." (An-NisS': 69) 


10 Imam Nawawi berkata, 'Jumhur berpendapat bahwa 
maksud kata ar-raftq adalah para Nabi yang berada di 
puncak ’illiyyi h. 


997 



HADITS KE-1585 

4jl £*—l CU5 :cJ\ 5 ^ A-ii\fr — \0A0 

<£** * * » & #5»S/J5 ^a)i (J^ & o y»j Si 

jjJl *~by> Q Syu A-lfr AUl *gi\ 

<UM jaAjt jjjJI **) :JjjL> <a£ AjjoIj tAO OU 
,s' j • .?? ;-r ., / > »T - 

4j! Cat iih^ Aj^ll 

J*® d°j* •—*1* At* ; cSjV*ll 4j>^».t) 

(aJUjj pjL y -die. <ul 


Aisyah ® berkata, "Aku pernah mendengar 
bahwa seorang Nabi tidak akan meninggal 
hingga ia disuruh memilih antara dunia dan 
akhirat". Kemudian ketika Nabi ^ sakit yang 
menyebabkan wafatnya, aku mendengar 
beliau menuturkan dengan terputus-putus, 
beliau bersabda, 'Bersama orang-orang 
yang telah Allah beri nikmat kepada mereka.' 
Aisyah berkata, 'Aku mengira pada waktu 
itulah beliau diberi pilihan." 
(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabigg dan wafatnya (83)) 


Penjeiasan 

j>^l5 £jJ' : Antara tetap hidup di dunia 
atau meninggalkan dunia menuju akhirat. 

Si : Keras dan kasar yang mengenai rongga 
pemafasan sehingga suara terasa berat. 


HADITS KE-1586 


* « < 

* “--NOAI 


Ail 5^ :cJli 

•T i*t 9 * ' -m - A, - - 

p » : AJlfr AJJI 

jA-jM ^ oJjjw Ja3 Ja-ju 


1 1 Artinya, disuruh memilih antara kedudukan di dunia atau 
pindah ke alam akhirat 


jp \ Oi j\ 

*»'' - ? 1 C. •? 1-1 • *T - i 5 ' 

tj*ai (jV3l UJL9 AJl& tA-ijlft 

j$l iagll £ :jvi ^ cJ^jl oil 
5^ jil aL^. 3 ci>I \Sj ,\£ S bl :cJul 

** "5 a" 

J*® u^-r* vV Ar <_>V=S” It :j (£)U»JI <ifcp-i) 

(ajUjj pJLy aJlc 4)1 


Aisyah ^ berkata, "Rasulullah bersabda 
ketika beliau masih sehat, 'Tidaklah 
seorang Nabi diambil nyawanya sehingga 
diperlihatkan terlebih dahulu tempatnya 
di surga. Lalu ia disuruh memilih/ Tatkala 
menjelang wafat, sedangkan pada saat 
itu kepala beliau berada di paha Aisyah, 
beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau 
mengalihkan pandangannya ke atap rumah 
kemudian bersabda, 'Ya Allah, sekarang 
aku memilih kekasihku yang tertinggi/ Aku 
berkata, 'Kalau begitu beliau tidak akan 
bersama kita. Maka aku pun mengerti bahwa 
ucapannya itu adalah perkataan yang pernah 
beliau sampaikan kepada kami ketika beliau 
masih sehat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabi gjj dan wafatnya (83)) 


Penjeiasan 

: Diserahi urusan atau salam perpisahan 
disampaikan kepada beliau. 

Jail : Sakit. 

Jakl . : Terangkat. 


HADITS KE-1587 

AAJl j-i SgiJl 51 IS -^oAY 


998 



aJoIxJ ifrydl OjUal 

£* jU- jiu 5^ iSt fbj &\ 

•'St* mi- <*•- vt! i ' ! ' • li l ~ ' 1' 
iSjtM aJJJI Jj jl :<Uai> CJU3 d>JL9vJ 




- '!'• " •» 

jy 


^ ji fLj *3* sin <p *^\ z\*d 

yjs Ji jU, <\«3* ?L3 ^3 

& vtfj-j cj^- ijiji oil .test &£»s 

<u>- jl uyLfr -Ip iaJLtf Oj u :Jjjuj < jjgojll 

a jy( 6? gkalfSj 

ftL-jJl ijy oU AY :^KJl AY 


Aisyah & meriwayatkan bahwa apabila Nabi 
jg hendak keluar mengadakan perjalanan, 
beliau mengadakan undian di antara istri- 
istrinya. Lalu undian itu jatuh pada Aisyah dan 
Hafshah. Pada malam hari, biasanya Nabi £g 
berjalan bersama Aisyah dan berbincang- 
bincang dengannya. Maka Hafshah 
berkata, "Maukah malam ini kamu menaiki 
kendaraanku dan aku menaiki kendaraanmu 
kemudian kamu melihat dan aku pun juga 
dapat melihat?" Aisyah menjawab, "Ya." 
Akhirnya ia pun menaikinya. 

Kemudian datanglah Nabi pada kendaraan 
Aisyah, sementara yang berada di atasnya 
adalah Hafshah. Beliau mengucapkan salam 
kepadanya, lalu beliau berjalan hingga 
mereka singgah di suatu tempat dan beliau 
kehilangan Aisyah. Saat singgah, Aisyah 
meletakkan kedua kakinya di antara semak- 
semak, lalu ia berkata, "Wahai Rabbi, 
biarkan kalajengking menyengatku atau ular 
mematukku, dan aku tidak bisa mengatakan 
apa-apa ."’ 2 


12 Aisyah melakukan itu karena menyesal telah memenuhi 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menguhdi istri saat akan safar (97)) 

Penjelasan 

jiUi oi? : Beliau mengundi istri-istri beliau, 

siapa yang undiannya keluar, beliau ajak 
pergi. 

ojUiS : Undian didapatkan. 

: Kau melihat sesuatu yang belum 
pemah kau lihat. 

j£ij : Aku melihat sesuatu yang belum pemah 
aku lihat. 

iiiaiil : Pola kata ifta’ala dari kata faqadu asy- 
syai'a artinya aku kehilangan sesuatu. 

: Rerumputan ternama, beraroma 
harum, umumnya dihinggapi serangga. 

v- ji iSjic J uL : Apa yang Aisyah 

katakan dan lakukan ini karena dorongan 
rasa cemburu terhadap Rasulullah jgg, dan ia 
tahu bawa ia berdosa terkait ajakan Hafshah. 


HAD1TS K.E-1588 


cAJLfr 4ll tiUUa ,^«il iio-k> -NoAA 

cjfcj jjij cJu^ :Jjij 

jp ajjbl jJalS* 5 Ul)l jp liolt Jia3 :Jjju 

jfcU&l 

*_lc- <Ull Af :j 

(l^x Atii i^j 4 j tol& J j u u>Ij r* 


Anas bin Malik m berkata, aku mendengar 
Rasulullah 3 ^ bersabda, "Kelebihan Aisyah 
atas wanita-wanita lain adalah bagaikan 
kelebihan fsarftf 11 atas makanan yang lain." 


permintaan Hafshah. 

13 Tsartd adalah seienis makanan yang terbuat dari daging 
dan rod yang dibuat bubur dan berkuah. 


999 



(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Keutamaan 
'Aisyah @3 (30)) 


HADITS KE-1589 


dip -^AA 


eClft ££> lift G :l$ jl 3 tfJuj 

*tS 4 ii fSui *5^ :cJui ph\ 

jSi <->U t »Ju <^p.|) 


-• i {* \+ ,- 


Diriwayatkan dari Aisyah & bahwa Nabi 
^ bersabda kepadanya, “Aisyah, ini Dibril 
menyampaikan salam kepadamu." Maka 
Aisyah menjawab, “Wa 'alaihis salam 
warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, 
engkau dapat melihat apa yang tidak aku 
lihat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat ( 6 )) 


UMMU ZAR'IN 

HADITS KE-1590 

0 J +A A & :cJl3 Jo* 

jG^I j (jl 6 <*>sGoj ^)JLftuCtd tol^l 

•JS- Jj £<&&& <j65 : cJtf 


S if Jd 31 $£ LlS jrjj :&llll cjlS 


613 HS^ tfoif 5l ‘ jrjj :i®Sl cJ\S 

% # Vj> S JUlS jrjj cJtt 

613 ‘P <M Jijj C«J\S 

6i3 «-*l J^l 6l cjrjj :a1oL 6| cJG 

jU«£J Sj «Jb)l 6jj w-fttJ>(l 

.ddl 


J? «£ to .iGCe jf * to Jt3j ifcullll oJll 
.dSZ £*j\ «eui jf dto «2is d s i 3 

C #!3 Vj' <p &JJ ^ 

oUtUl jjjG oUJl ^33 Jsjj :^GJ| cJ\| 
.361 c6)l 0U3JI 

3i»- <iU^® 6iU UJ tiiUU (jrjj :»j«A*JI Lii 
<^UmUI o^Lls (j)jCDl o^iiS* JjI iJ « 2 U 3 ^ 

■ 6 J 3 * Jpf (!p' pp &1S 

f i>» • 

1^1 1 ^ ^ ^ a ^ ^ ^ 2^ . t , ?1 •* 

j? 1 ^ je l ^ 

** . J ^ 

z + \ J ^ .:f « ^ 

|Gw 62 ‘6^^ tr ^ 

• , • j .* • »■’ + „ \*Z JlL 1 • -» *»• ^ Jf,, 

( 3 ®*' Jt&zj ist^ <j*$j 



1000 



£S ^ ‘^3 j aj f' 

uS aj ^;i £ui 

c^j ^i #ii jjg ^ j-^r 

* j*3 •# f tK fe? £> i&S ^ ^ uS 
^ gJ *-b^ '^j 

* to ;. ,«« i« 

>? \)' . » » : 


».j 
, . » i» 

• ■? .. i - i 


l2jjg viutf % <&0 ULoi- liJi ^ j yi 

t * «. • = (t:*'il * = V •“ -•- 




Lw a A» 5 lIEL }Ui cVJLooJL3 

*\' '' 

H 


•P <0 yj 4»ug% &JJ j? 

lAyvai- cifr O^ij « ^ O^J 4** 

^->3 oIju COxSjLS Ips^soJ ( Jj5JlH 9 tjj&Ua^J 
Ujo ^ 03)3 *^>- 3i-|3 «Gyj« cifj cijj«i) 

&jj p' *jf ^jj 5^13 i* <iu**!3 

jiif 5? U cA-rfU^f ^jfdJ&jlS :cJ\| 

\ 


* „ 
l ? • 


:jLj *3i iill Ji jill a^j ju :*i& cJl» 

«3 

^ ^j.- o - yli a? ;^KJI o l j f T *\y ^ 4>^>i) 

O'* 


Aisyah m berkata, "Ada sebelas orang 
wanita duduk-duduk, lalu mereka saling 
berjanji dan mengucapkan akad untuk tidak 
menutupi sedikit pun informasi tentang suami 
mereka. Wanita pertama berkata, 'Suamiku 
bagaikan seekor unta yang kurus di atas 
puncak gunung yang terjal, yang landai pun 
didaki dan yang gemuk pun dinaiki.' 

Wanita kedua berkata, 'Aku tidak mau 
menyebarkan informasi tentang suamiku, 


karena aku khawatir jangan-jangan aku 
akan tetap menjadi istrinya. Dika aku berkata 
tentang suamiku berarti aku membuka 
rahasia dan kejelekannya.' 

Wanita ketiga berkata, 'Suamiku sangat 
kaku,. Dika aku bicara aku diceraikan dan jika 
aku diam aku di-ta'liq (digantungkan))' 

Wanita keempat berkata, 'Suamiku bagaikan 
malam hari di Tihamah, tidak panas dan 
tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak 
membosankan.' 

Wanita kelima berkata, 'Suamiku, jika ia 
datang menjadi lupa dan jika ia pergi seperti 
singa, serta tidak menanyakan apa yang 
telah dia janjikan.' 

Wanita keenam mengatakan, 'Suamiku 
kaiau makan ia habiskan, kalau minum ia 
tuntaskan, kalau tidur merangkul, dan dia 
tidak memasukkan telapak tangan untuk 
mengetahui gairah istrinya.' 

Wanita ketujuh mengatakan, "Suamiku 
bagaikan lapisan dasar tanah, setiap 
penyakit adalah obat baginya. Dia bisa 
membelahmu atau menumpulkanmu atau 
menghimpun segalanya untukmu.' 

Wanita kedelapan mengatakan, 'Suamiku, 
baunya bagaikan zamab (jenis wewangian) 
dan sentuhannya bagaikan kelinci/ 

Wanita kesembilan mengatakan, 'Suamiku 
tinggi, tegap, gagah, dermawan, dan murah 
hati.' 

Wanita kesepuluh mengatakan, 'Suamiku 
bagaikan raja, apa maksudnya? Bahkan 
melebihi raja. Dia memiliki unta yang sering 
menderum dan jarang berjalan. Apabila 
unta itu mendengar suara genderang, dia 
memastikan bahwa ada bahaya yang 
mengancam.' 

Wanita kesebelas mengatakan, 'Suamiku 
adalah Abu Zar'in (seorang petani), siapa dia? 
Dia tidak menghiasi telingaku dengan anting- 


lOOl 



anting, dia membuat bahuku membesar. 
Dia bangga denganku sehingga aku pun 
bangga dengan diriku. Dia mendapatkanku 
dalam kelompok orang yang berstatus 
sebagai tawanan/rampasan perang. la lalu 
memperistriku kemudian membuatku hidup 
dalam kesederhanaan yang akrab dengan 
suara ringkikan kuda, unta, dan katak. Dika 
aku berbicara di sisinya, aku tidak dijelekkan. 
Aku bisa tidur hingga pagi dan bisa minum 
sampai puas. 

Siapakah ibu Abu Zar'in? Dia, tempat tidurnya 
terbuat dari pelepah kurma dan puas dengan 
menggembala kambingnya. Siapakah putri 
Abu Zar'in? Dia dimanjakan oleh ayah dan 
ibunya serta dipenuhi pakaiannya, namun 
dia tidak disukai oleh tetangganya. Siapakah 
pembantu Abu Zar'in? Dia tidak menyebarkan 
apa yang kami bicarakan, tidak curang 
dalam mengurus makanan kami, dan tidak 
membuat rumah kami kotor.' 

Perempuan yang kesebelas itu melanjutkan, 
'Suatu ketika, Abu Zar'in bepergian yang 
ketika itu tubuhnya sudah tidak memikatnya 
lagi. Lalu dia bertemu dengan seorang 
perempuan yang membawa dua orang 
anaknya bagai dua ekor singa. Kedua 
anak itu bermain dengan dua buah delima 
di bawah pinggang ibunya, kemudian 
Abu Zar'in menceraikanku dan menikahi 
perempuan tersebut. Setelah itu, aku menikah 
dengan seorang laki-laki dermawan dengan 
tunggangan kuda pilihan untuk bepergian. 
Dia memberiku harta yang banyak dan 
sepasang dari setiap jenis wewangian. Kata 
dia, hai Ummu Zar'in (bekas istri Abu Zar'in), 
makanlah dan kirimkan pula bahan makanan 
pada keluargamu. Seandainya kuhimpun 
segala sesuatu yang telah dia berikan 
kepadaku, semua itu belum sepenuh bejana 
Abu Zar'in yang paling kecil.'" 


Aisyah melanjutkan, "Rasulullah sgj berkata 
kepadaku, "Aku terhadap kamu seperti Abu 
Zar'in terhadap Ummu Zar'in." 

(HR. Bukhari, Kitab: "N/fcah" (67), Bab: Bergaul 
dengan baik terhadap keluarga (82)) 

Penjelasan 

%'Jis. ijii! jUi : Ibnu At-Tin menjelaskan; 
perkiraannya; sebelas wanita duduk, sama 
seperti finnan Allah; (&alil tj ■ 

oJiUSj : Mereka saling berjanji untuk 

berkata jujur dari hati. 

J3*- j/jl oJtl : Ghats artinya kurus, 

ditinggalkan dan tidak disuka karena kurus. 
Kata ini berasal dari perkataan orang Arab, 
yaitu & &L\ <11 artinya luka mengalirkan 

nan ah dan membuat orang jijik. Termasuk 
kata-kata (kata-kata menjijikkan) 

dan fiU- £ o& (si fulan buruk akhlaknya). 
Kata ini kebanyakan digunakan sebagai 
kebalikan dari gemuk. Makna kata ini adalah 
suamiku sangat kurus. 

jsjl S : Sifat untuk gunung, maksudnya 
tidak datar sehingga bisa didaki. 

jisiiS S) : Ini sifat untuk kata jLiOJl , 
maksudnya karena sangat kurus, tidak ada 
seorang pun berminat kepada suaminya, 
sehingga berpindah ke tempatnya. 
artinya aku memindahkan sesuatu. 

0. S tljllll oJl* : Yaitu aku tidak akan 
memberitahukan kabar tentang suamiku. 

IjS* S o' olit yi : Aku khawatir tidak menyisakan 
sedikit pun dari kabarnaya, kata ganti di sini 
merujuk pada maksudnya kabar tentang 
suamiku panjang lebar dan banyak, jika aku 
mulai memberitahukan, aku tidak akan bisa 
meneruskan hingga tuntas, untuk itu aku 
cukup menyebut isyarat tentang aib-aibnya 
karena khawatir penuturan akan terlalu 
panjang lebar. 

^ ‘^\ ‘ J ama ^ artinya 
urat dan saraf melilit di bagian tubuh tertentu 


1002 



hingga menimbulkan tonjolan, Jidl jamak 
s /4 artinya sama seperti hanya saja 
bajr khusus di bagian perut. Inilah makna 
asal kedua kata ini, selanjutnya keduanya 
digunakan untuk duka dan kesedihan. 
Al-Ashma’i menuturkan, “Kedua kata ini 
digunakan untuk cacat-cacat tubuh." Abu 
Ubaid bin Salam dan Ibnu Sikit menyatakan, 
"Kedua kata ini digunakan untuk sesuatu 
yang disembunyikan seseorang agar tidak 
diketahui orang lain.” Makna ini dipastikan 
Al-Mubarrad. Al-Kahththabi menyatakan, 
maksudnya adalah aib-aib suaminya 
yang terlihat dan rahasia-rahasianya yang 
tersembunyi. 

: Terlalu jangkung dan 
buruk posturnya. An-Nawawi menjelaskan, 
maksudnya jangkung namun tidak ada 
gunanya. 

jic-l cillf ty jlst jLif ol : Jika aku sebutkan aib- 
aibnya lalu ia mendengar, ia menceraikan 
aku, dan jika aku diam, aku dibiarkan 
menggantung, tidak punya suami namun 
tidak pula menjanda. Abu Sa'id Adh-Dharir 
menjelaskan, yang benar, * asynaq artinya 
tinggi dan mulia, yang mampu menguasai 
diri dan tidak bisa diatur wanita, justru 
ia yang mengatur mereka seperti yang ia 
inginkan, istri takut untuk berbicara di 
hadapannya, istrinya diam dengan marah. 
Az-Zamakhsyari menyatakan, kata-kata ini 
merupakan pengaduan yang fasih. 

: Tihamah adalah nama 
untuk apapun yang ada di Najd dari negeri 
Hijaz, berasal dari tuhn yang berarti pengap. 
Maksudnya, suaminya tidak suka menyakiti, 
justru menyenangkan, kehidupannya nikmat 
seperti malam hari di kawasan Tihamah yang 
mengasyikkan. 

ji ji- H : Tidak panas dan tidak terlalu 
dingin. 


till Si} S} : Aku aman darinya sehingga 
tidak takut pada keburukannya, ia juga tidak 
membosankan sehingga merasa jemu untuk 
bergaul denganku. 

V iS-jj : Maksudnya 

melakukan tindakan seperti yang dilakukan 
macan, maksudnya sering tidur. la 
menuturkan, saat suaminya masuk rumah, 
ia sering tidur dan melalaikan urusan 
rumah, tidak menanyakan apa saja barang- 
barangnya di rumah yang masih ada dan yang 
hilang atau habis. Ia menyamakan suaminya 
seperti macan karena sering tidur. 

i-» 6*5 : artinya ketika sudah berada di 

tengah-tengah kerumunan atau berperang, 
ia seperti singa. 

I4C Jll 3 Sj : Tidak menanyakan barang 
miliknya yang ada di rumah, apakah harta 
ataupun benda-benda lain. 

JO j 3 l 6j Jrjj iiAUl oJd : Ulama menjelaskan, 
J&t dalam makanan artinya banyak makan 
dengan berbagai jenis makanan hingga tidak 
ada sedikit pun yang tersisa. 

J& 1 \ OjJ, ojj : Meminum seluruh air yang ada 
di dalam bejana, berasal dari kata syufafah 
artinya minuman yang tersisa dalam bejana. 
Ketika minum, ia meminum hingga habis. 

Jbil oj5 : Tidur di pojok, berselimut 
dengan bajunya sendiri, berpaling dari 
istrinya, istrinya sedih karena sikapnya itu. 

ltd' f&l Tidak p emah men j u lurkan 

tangan untuk mengetahui kesedihan yang 
dirasakan istrinya sehingga bisa ia lenyapkan. 
Kemungkinan yang dimaksud adalah 
suaminya tidur seperti lelaki lemah, gagal, 
dan malas. Maksudnya, suaminya tidak 
menanyakan sesuatu yang menjadi perhatian 
istrinya. Ia menyebut suaminya kurang 
menyayanginya. Ketika suaminya melihatnya 
sakit, ia tidak memasukkan tangan ke dalam 
tubuhnya untuk mengetahui kondisinya. Si 
istri ini menyebut suaminya menyatukan 


1003 



sifat tercela, kikir, rakus, hina dan tidak 
memperlakukan istri dengan baik, karena 
orang Arab mencela orang banyak makan 
dan minum, memuji orang yang sedikit 
makan dan minum, juga memuji orang yang 
sering berhubungan badan, sebagai bukti 
kejantanannya sehat. 

iCUc jf &£ :LaU\ oJ\S : Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fathr, Iyadh dan 
lainnya menjelaskan, ghayaya' kemungkinan 
berasal dari kata ghayayah, artinya apapun 
yang menaungi seseorang di atas kepalanya, 
seakan ia tertutup oleh benda tersebut 
karena kebodohannya. Kemungkinan 
makna yang disampaikan Ibnu Hajar ini 
dipastikan Az-Zamakhsyari dalam Al-F&'iq. 
An-Nawawi menjelaskan, Iyadh dan lainnya 
menjelaskan, yang benar ghayaya , berasal 
dari kata ghayayah, artinya gelap dan apapun 
yang menaungi seseorang, artinya tidak tahu 
jalan. Atau mungkin si wanita ini menyebut 
suaminya berat ruhani, ia seperti naungan 
gelap yang tidak ada cahayanya, atau yang 
ia maksud adalah seluruh urusan suaminya 
tertutup, tidak diketahui, atau kata ghayayah 
berasal dari kata ghayy artinya tekun dalam 
keburukan, atau berarti kerugian dan 
kesesatan, seperti disebut dalam finnan Allah 
ass, “Maka mereka kelak akan menemui 
kesesatan" (Maryam: 59) Atau l ayaya' yang 
berarti tidak bisa membuahi sel telur istri. 
Pendapat lain mengartikan lelaki impoten 
yang tidak bisa menyetubuhi istri. 

tliU; : Orang yang segala urusannya tertutup 
karena bodoh. Pendapat lain mengartikan; 
orang yang tidak mampu berbicara sehingga 
kedua mulutnya tertutup. Yang Iain 
mengartikan; bodoh dan gagap berbicara. 

l\i i5 J: : Artinya segala penyakit dan aib 
orang ada dalam dirinya. Kemungkinan, (iJ) 
adalah sifat untuk (*i$), dan (»i$) adalah khabar 
(j>), artinya semau penyakit yang ada pada 
tubuhnya adalah penyakit yang mencapai 


puncaknya, seperti dan ^£$1 li % o! 

(Zaid ini benar-benar luar biasa, kuda ini 
benar-benar luar biasa). 

: Luka di kepalamu. Luka-luka di kepala 
dalam bahasa Arab disebut jrl^. 

Lilli jf : Lukamengenaitubuhmu. Mungkinyang 
dimaksud adalah apapun yang ada padamu 
dihilangkan, atau mungkin maksudnya luka 
pada istri karena kelancangan suami atau 
permusuhan suami. 

ii0 j \ : Menyatukan keduanya (melukai 
kepala dan tubuh). Artinya, si suami kadang 
melukai kepala istrinya, kadang memukul, 
mematahkan bagian tubuh, atau menyatukan 
keduanya (melukai kepala dan tubuh). 

L_Jjf JLi JJl )1 eJli : Kelinci adalah 

hewan yang lembut saat disentuh, bulunya 
sangat lembut. Lam pada kata Jj2\ 
menggantikan kata ganti, maksudnya 
(sentuhannya), atau ada kata yang dibuang 
di sini, perkiraannya; iLg JLjl (sentuhan 
darinya). 

l- 0^3 : Zamab adalah sejenis 

tanaman yang harum baunya. Pendapat lain 
mengartikan; rumput lembut yang harum 
baunya, riunput ini tidak ada di negeri 
Arab meski mereka menyebut rumput ini. 
Pujangga mengatakan; 

Ayahku menjadi tebusan bagimu, mulutmu 
bagusgiginya 

Seakan ditaburi zarnab 

Lam pada kata sebagai pengganti kata 
ganti, maksudnya (aromanya), atau ada 
kata yang dibuang di sini, perkiraannya; 

Ot (aroma darinya). Si istri ini menyebut 
suaminya memiliki tubuh yang lembut. Atau 
mungkin si istri ini menyebut kata-kata ini 
sebagai kiasan akhlak suaminya yang baik, 
halus budi pekertinya, keringatnya wangi 
karena sering mandi dan menggunakan 
minyak wangi. 


1004 



jUJi &-A31 : Ulama menjelaskan, 

makna iUJl adalah orang mulia dan 
temama. Makna asli ‘imad adalah tiang 
rumah, jamaknya ‘umud. Maksudnya, ia 
berasal dari keluarga terhormat di tengah 
kaumnya. Pendapat lain mengartikan; rumah 
yang ia huni tinggi tiangnya agar terlihat para 
tamu dan siapapun yang punya keperluan 
bisa datang ke sana. Seperti itulah rumah 
orang-orang dermawan. 

: Nijad adalah tali pedang. Si istri 
menyebut suaminya berpostur tinggi, karena 
orang tinggi memerlukan tali pedang yang 
panjang dan tinggi. Orang Arab memuji orang 
yang memiliki tali pedang yang panjang. 

iUjJI ,Lkc : Ia menyebut suaminya murah 
hati, sering menjamu tamu dengan memberi 
daging dan rod, sehingga kayu bakamya 
banyak, konsekwensinya abunya juga banyak. 
Pendapat lain menyatakan; perapian miliknya 
tidak dipadamkan pada malam hari agar para 
tamu tidak kegelapan. Orang dermawan 
biasanya menyalakan api di tengah gelap 
malam di atas bangunan-bangunan tinggi, 
mereka mengangkat obor dengan tangan 
agar para tamu tidak kegelapan. 

& olpl 4 : Para ahli bahasa menjelaskan, 
<s&\ SlSJl adalah tempat perkumpulan 
suatu kaum. Si istri ini menyebut suaminya 
dermawan dan pemimpin, karena orang 
yang rumahnya berada di dekat tempat 
perkumpulan adalah orang yang memiliki 
sifat seperti itu (dermawan dan pemimpin), 
karena para tamu umumnya mengh ampin 
tempat perkumpulan, selain itu orang-orang 
dermawan umumnya rumahnya berdekatan 
dengan tempat tersebut, sementara orang- 
orang tercela umumnya menjauhi tempat- 
tempat seperti ini. 

<* 1 )U Uj tjuu iUJl cJll : Kata tanya 

untuk ungkapan heran dan membesarkan, 


maksudnya siapa gerangan Malik itu? 
Alangkah agung dan mulianya dia. 

oUS & j2- tiU U : Lebih mengagungkan dan 
meninggikan kedudukan suaminya, juga 
sebagai penjelasan untuk sebagian hal yang 
tidak diketahui. Suaminya lebih baik dari 
pujian dan kebaikan yang ia sebut. 

4J& Jjl iS : Jamak yaitu tempat 
unta menderum, maksudnya tempat unta 
menderum miliknya juga banyak, atau 
maksudnya unta-untanya sering dibiarkan 
merumput kemudian setelah itu diperah 
susunya, lalu unta-untanya menderum, 
sehingga tempat-tempat untuk menderum 
banyak jumlahnya. 


oSUi : Artinya suaminya pimya 
banyak unta, unta-untanya menderum di 
halaman rumahnya, unta-unta tersebut 
jarang dilepas untuk mengembala, kecuali 
jika terpaksa, unta-untanya lebih sering 
menderum di halaman rumahnya, ketika 
tamu-tamu datang, unta-unta Sudah siap lalu 
mempersilahkan mereka mengambil susu 
dan daging unta-unta miliknya. 


1 IS} adalah kayu 


yang dipukul dengan kapak untuk dipotong 
kecil-kecil. Maksud si wanita ini, suaminya 
biasa menyembelih unta untuk tamu ketika 
ada tamu, memberi mereka gaharu, alat-alat 
musik, dan minuman. Ketika unta mendengar 
suara kayu dipukul dengan kapak, unta tahu 
ada tamu datang dan pasti disembelih. 


: Si istri 

ini terlebih dahulu memberi tahukan nama 
suaminya, setelah itu ia agungkan suaminya 
dengan berkata J>\ US) “Siapa gerangan 
Abu Zara?” maksudnya, ia adalah hal besar, 
sama seperti firman Allah eg , " Hari kiamat. 
Apakah hari kiamat itu?’ (Al-H&qqah: 1-2). 


£Sf just : Naus artinya gerakan segala 
sesuatu yang normaL liCf 3 lip JX artinya 


1005 



suamiku memberiku anting, anting ini 
bergerak-gerak karena banyak. 

gjJaZ. 0S 0 Siij : ulama menjelaskan, 
maknanya; memenuhi tubuhku dengan 
lemak, maksudnya bukan hanya kedua 
lengan saja, karena ketika dua lengannya 
gemuk, seluruh badannya juga gemuk. 

ts-ii &\ tjp&j : Ibnu Anbari menjelaskan, 
maknanya; suamiku mengagungkanku 
sehingga aku terasa agung bagi diriku. 

\j£=» artinya fulan membanggakan 

ini dan itu. Ibnu Sikit menjelaskan, 
maknanya; suamiku membanggakanku, 
aku pun menjadi bangga. Ibnu Abi 
Uwais menjelaskan, maknanya; suamiku 
memberikan keleluasaan dan kesejahteraan 
padaku. 

&& Ja* & : ghunaimdh adalah bentuk 

tasghir dari kata ghanam, maksudnya 
keluarganya memiliki banyak kambing. Kata 
ini disebut dalam bentuk mu'annats karena 
dimaksudkan berbentuk kata jamak, orang 
Arab kurang menghiraukan orang yang 
memiliki kambing. 

: Sisi gunung, maksudnya mereka tinggal 
di salah satu sisi gunung karena jumlah 
mereka sedikit, kambing mereka juga sedikit. 
Ibnu Qutaibah menyatakan, Nafthawaih 
membenarkan makna ini. Ia menyatakan, 
makna adalah mereka hidup susah. £ 
oi artinya ia hidup susah, seperti 
disebut dalam firman Allah s&, "Dan ia 
memikul beban-bebanmu he suatu negeri 
yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, 
melainkan dengan kesukaran-kesukaran 
(yangmemayahkan) diri.”(An-Nahl: 7) Inilah 
makna yang dipastikan Az-Zamakhsyari, 
namun dilemahkan yang lain. 

44V15 Is : Shahil adalah suara 

kuda, athith adalah suara unta yang 
kebanyakan muatan. Athith disebut untuk 
suara apa saja yang timbul karena tekanan, 


seperti disebutkan dalam hadits tentang 
pintu surga, "Sungguh, akan tiba suatu masa 
padanya (pintu surga) dimana ia berkeretak 
(karena penuh sesak).” Maksudnya, si suami 
menempatkan istrinya di tengah-tengah 
keluarga pemilik kuda dan unta. 

JLjISj : Memasukkan gandum ke dalam alat 
penumbuk untuk memisahkan biji dengan 
bulir. 

Jiij : Dari kata fUJi II 0 artinya 

memisahkan buah dari biji dan semacamnya. 
Kesimpulannya, si wanita ini menuturkan, 
suaminya mengalihkannya dari kehidupan 
susah menuju kekayaan nan lapang berupa 
kuda, unta, tanaman, dan harta benda 
lainnya. 

'% : Tidak pernah aku dikatakan, "Semoga 
Allah memperburuk (nasib)mu,” atau aku 
tidak mengeluarkan kata-kata buruk. 

: Karena ia sering memuliakan dan 
memanjakanku, ia tidak pernah menolak 
kata-kataku atau menjelekkan apa yang ia 
lakukan. 

iij \y. Aku tidur pada pagi hari namun 
aku tidak dibangunkan. Ini mengisyaratkan, 
segala keperluannya sudah dicukupi, baik 
keperluan rumah maupun keluarga. 

jjoM* : Syamar meriwayatkan dari Abu 
Zaid; taqannah adalah mimun setelah puas. 
Ibnu Habib mengartikan; puas setelah puas. 
Abu Sa’id mengartikan; taqannah adalah 
minum perlahan karena susunya banyak, 
karena ia merasa tidak akan kekurangan 
susu, sehingga tidak perlu segera minum. 
Abu Hanifah Ad-Dainuri menjelaskan, oJJS 
y!>Ul if! artinya enggan minum karena 
sudah puas. Al-Qali menjelaskan, 

Mel unta enggan minum setelah merasa 
puas. Abu Zaid bin Ibnu Sikit menuturkan, 
kebanyakan yang digunakan dalam kata- 
kata orang Arab adalah && tLidSS . Ibnu Sikit 
menjelaskan, makna kata-kata gpifc adalah 


1006 



tidak menghentikan minumku. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, 
menurut penjelasan para imam, makna 
adalah minum hingga puas sampai tidak muat 
lagi, atau si suami tidak mengurangi jatah 
minuman istrinya dan tidak menghentikan 
minumnya hingga ia merasa puas. 

jriS3liij^i.:AbuUbaiddanlainnyamenjelaskan; 
‘akum adalah wadah berisi makanan atau 
barang-barang, bentuk tunggalnya ‘ikam. 
Pendapat lain mengartikan; semacam 
keranjang tempat wanita menaruh barang 
simpanan, demikian yang dituturkan Az- 
Zamakhsyari. Radah adalah tulang besar. Jika 
ada yang bilang; radah adalah kata tunggal, 
lalu bagaimana menjadi kata sifat untuk 
kata 'akum, karena jamak tidak boleh disifati 
dengan kata tunggal? Al-Qadhi menjawab; 
yang dimaksudkan adalah setiap wadah 
terdapat tulang besar, atau radah sebagai 
mashdar sama seperti kata dzahab, atau 
dengan membuang mudhaf, yaitu wadah - 
wadahnya memiliki tulang, karena ada juga 
kata jamak yang disebut dengan kata tunggal 
seperti yang didengar dari orang Arab, seperti 
kata kemungkinan kata-kata di atas 

termasuk kata jamak yang disebut dengan 
kata tunggal, seperti disebut dalam firman 
Allah 

jrilS : Rumahnya luas. Fasih dan fas ah 
artinya sama. Si wanita ini menuturkan, 
ibu suaminya memiliki banyak perabotan, 
peralatan, baju, banyak harta, dan rumahnya 
besar, mungkin penuturan ini secara hakiki, 
menunjukkan kekayaan besar yang dimiliki 
suaminya, atau mungkin kiasan untuk 
banyaknya kebaikan dan kenikmatan hidup 
yang mereka alami, karena orang Arab 
mengatakan; fulanun rahabun nuzul artinya 
fulan memuliakan orang yang singgah di 
rumahnya. Si wanita ini menyebut ibu 
suaminya, maksudnya suaminya sangat 
berbakti kepadanya, dan suaminya belum 


tua, karena umumnya orang yang punya ibu 
disebut-sebut seperti itu. 

mashdar mimi, 
artinya dilepas, artinya pelepah hijau 
yang dibelah menjadi dua bagian tipis- 
tipis, kemudian disulam menjadi tikar. 
Maksudnya tempat tidur suaminya di masa 
kecil laksana pelepah kurma yang dilepas, 
artinya suaminya saat kecil langsing dan 
tidak gemuk. Atau maksudnya adalah pedang 
yang dihunus dari sarungnya. Orang Arab 
menyamakan lelaki seperti pedang karena 
watak keras dan wibawanya, atau karena 
keindahan dan kilauannya, atau karena 
kesempumaan bentuknya yang lurus. 

yjk\ iijij : Jafrah adalah anak kambing 
ketika berusia empat bulan, dipisahkan dari 
induknya, dan mulai merumput. Si wanita ini 
menyebut suaminya lilt JLa artinya perutnya 
tidak membuncit. 

#1 3 14J ^ : Taat dan menuruti perintah 

kedua orang tuanya, maksudnya si wanita ini 
berbakti kepada keduanya. 

lulls' : tubuhnya padat dan gemuk. 

I453 u. : Mereka menyatakan bahwa yang 

dimaksud t^ti adalah madunya. Kecantikan, 
sifat menjaga diri, dan sopan santun madunya 
membuatnya marah. 

tkj ULai ill S : Jangan kau sebarkan 
ceritanya, atau jangan buru-buru berkhianat, 
atau jangan mencuri dengar. ijji adalah 
bekal, makna aslinya adalah sesuatu yang 
didapatkan orang pedalaman dari orang 
perkotaan yang ia bawa ke rumah untuk 
dimanfaatkan keluarga. Artinya, si suami 
menyebut istrinya amanah. 

tHl kl 5 S3 : Ia tidak membiarkan adanya 
sampah berserakan di rumah seperti sarang 
burung, ia selalu membersihkan rumah dan 
memperhatikan kebersihannya. 

: lA£3^l adalah kotoran susu, 
bentuk tunggalnya > bentuk jamaknya 


1007 



mengikuti pola afal, namun yang dikenal 
adalah i&j jika kotorannya banyak dan 
jika kotorannya sedikit, U& 
artinya keju dikeluarkan dari sisi dengan 
mencampurkan air ke dalamnya dan 
mengaduk-aduknya. Maksudnya, susu- 
susu hewan milik suaminya keluar di masa 
subur dan di tengah musim semi. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fatk, saya katakan; 
istri Abu Zara’ menyebutkan kata-kata 
ini mungkin karena Abu Zara' melihat 
seorang wanita dalam kondisi seperti itu, 
membersihkan kotoran susu hingga lelah lalu 
istirahat. Abu Zara’ melihat si wanita tersebut 
dalam kondisi seperti itu. 

cJt • Abu Ubaid 

menjelaskan, maknanya; wanita ini memiliki 
pantat besar, ketika ia tidur terlentang, 
pantatnya menekan tanah hingga di 
bawahnya menimbulkan celah dimana 
delima bisa menggelinding di celah tersebut. 

SU-j Jii? cJ&S : Setelah itu aku menikahi 
seorang pembesar, berpenampilan baik. 
<£r iH dari segala sesuatu adalah bagian yang 
terbaik. 

: M adalah kuda yang lari cepat 

tanpa lelah. 

U-fj : J &- 1 adalah tombak, dinisbatkan 
kepada Khath, sebuah perkampungan 
di kawasan pesisir di dekat Oman dan 
Bahrain. Abu Fath menjelaskan, kawasan 
ini disebut Khath karena terletak di tepi 
pantai. Tepi pantai disebut khath karena 
kawasan ini memisahkan antara lautan dan 
daratan. Tombak disebut khathiyah karena 
tombak tersebut dibawa ke kawasan ini dan 
diluruskan, 

UiS ^ artinya membawa unta ke 

kandang, adalah kata jamak yang tidak 
ada bentuk tunggalnya, ia adalah jenis unta 
istimewa. Juga disebut untuk seluruh hewan 
ternak jika di antaranya ada unta, ^11 adalah 


sesuatu yang banyak baik harta atau yang 
lain, 1;$ i s$ artinya fulan memperbanyak 

(barang atau harta benda untuk) fulan, kata 
ini disebut dalam bentuk mudzakkar meski 
kata ini sebagai kata sifat untuk muannats 
untuk menyamakan sajak, di samping setiap 
kata yang bukan muannats hakiki bisa 
disebut dalam bentuk mudzakkar ataupun 
muannats. Al-Qasthalani menukil dari Al- 
Farra' , kata ^£11 m udzakkar, bukan muannats. 
Orang Arab mengatakan; S,l \j jUu lie, (ini unta 
datang ke tempat minum). (Demikian yang 
disebut Al-Qasthalani dalam Al-Mudzakkar 
wal Mu'annats karyanya, halaman: 222). 
Maksudnya dua unta, kemungkinan yang 
dimaksud dalam hadits ini golongah unta, 
karena sesuatu yang berpasangan juga 
disebut golongan seperti disebut dalam 
firman Allah s & ; (ri$ ‘^j) “Dan kamu 
menjadi tiga golongan." (Al-Wfiqi’ah: 7). 

liliif iSjaj : Berilah mereka makanan secara 
leluasa, i^Jiadalahmakanan. Kesimpulannya, 
si wanita ini menyebut suaminya seorang 
pemimpin, pemberani, mulia, dan murah 
hati karena ia membolehkan si wanita ini 
memakan harta miliknya sesukanya, dan 
memberikan keluarganya seperti yang ia 
inginkan, sebagai sikap memuliakan si istri 
secara dilebih-lebihkan. Meski demikian, 
suami yang kedua ini tidak berkesan di 
hatinya seperti kesan suami pertama; Abu 
Zara’. Banyaknya harta benda suami kedua 
ini tidak berarti jika dibandingkan dengan 
Abu Zara’ meski hanya memiliki sedikit harta, 
meski di saat-saat terakhir Abu Zara’ berlaku 
tidak baik kepadanya dengan mencerainya. 
Namun cinta si wanita ini kepada Abu Zara’ 
membuat suami-suami Iain membencinya, 
karena Abu Zara’ adalah suami pertamanya, 
sehingga cinta Abu Zara’ tetap bertahan 
di had si wemita ini. Untuk itu orang yang 
punya pandangan Iurus tidak suka menikahi 
seorang wanita yang dicerai suaminya, 


1008 



karena dikhawatirkan masih punya cinta 
pada mantan suami. 

AI-Qadhi Iyadh menuturkan; kata- 
kata Ummu Zara’ sangat fasih, meski ia 
menuturkan banyak kata tiada guna, namun 
kata-katanya bagus, tanda-tandanya jelas, 
bagian-bagiannya juga jelas, ia menegaskan 
kaidah-kaidah kata dan memperkokoh 
makna-makna kata, sebagian di antaranya di 
tempatkan di bagian balaghah, dan sebagian 
lainnya di tempatkan di bagian badi’. 
Ketika Anda mencermati penuturan wanita 
kesembilan yang suaminya memiliki tiang 
dan tali pedang, Anda tentu menemukan 
sisi balaghah kata-katanya menyatu. Oleh 
karenanya, tidak ada kata-kata selembut 
kata-kata istri Abu Zara', tidak ada kata-kata 
sekuat aturan kata-katanya, tidak ada kata- 
kata seindah sajaknya, dan tidak ada kata- 
kata sehebat bentuk kata-katanya, seakan 
rangkaian kata-katanya tertuang dalam satu 
cetakan, memiliki bentuk yang sama. Jika 
Anda mencermati kata-kata wanita pertama, 
Anda pasti menemukan kata-kata tersebut 
selain benar tasybih- nya dan berkilau bentuk 
kata-katanya, juga menyatukan berbagai 
jenis kata-kata yang baik dan menyingkap 
penutup wajah balaghah. Bahkan, kata-kata 
semua wanita ini bersajak indah, selaras 
bentuknya, dan Iuar biasa keindahannya. 
Demikian penjelasan Al-Qasthalani. 


KEUTAMAAN FATHIMAH, 
PUTRI NABI M 


HADITS KE-1591 

2jp 5' «r»li* $ (f - 

* "III'* 7"* • ■* ^ 9 

Jf" * • " •* S" - • 


Ji :tf JOI & y. £ jjljl ill 

Jill si ciil . 1 # # §i Jij 

43)1 JuL sjJti cil ji 
fjiii joi; j{ Jd j 4 ii 
IjuI jL^i H oti ill $ 

j Jij cJu^i ft>Ul Ifcfe jp 

«3jS i *2* ill ji ill 

fcfclS Sj : Jill W# \f\j .lift 0^4 jp 

!&? fe* 4 ^ ^ * j* 

| ^ A * •*? <*■ if? • ^ **• • i T 

4 (ji & ^ 

^ ** *** _ ^ ^ ^ «*> ^ ^ •>- 

S?!5 *4 ^ : Jli 

il* ill ji ill g£j cJj ^ S 

IjjI 4JJl jJl&cJjj 

i>* j& L* vV e : i_r— S’j* ey : ij 

iLaftj p 1 ^ill 


Ali bin Husain berkata, "Ketika sampai di 
Madinah tempat terbunuhnya Yazid bin 
Mu'awiyah pasca terbunuhnya Husain bin Ali 
m, ia ditemui oleh Al-Miswarbin Makhramah. 
Lalu Al-Miswar berkata, 'Apakah kamu ada 
keperluan denganku?' Aku jawab, 'Tidak/ 
Lalu ia berkata lagi, 'Apakah kamu termasuk 
orang yang diberi pedang Rasulullah 
Sungguh, aku khawatir bila mereka dapat 
mengambilnya darimu. 

Demi Allah, seandainya kamu 
menyerahkannya kepadaku, aku tidak akan 
pernah memberikannya kepada mereka 
untuk selamanya hingga aku terbunuh. Dan 
sesungguhnya Ali bin Abu Thalib pemah 


1009 



meminang anak perempuan Abu Hahal 
untuk dimadu dengan Fathimah ^ . Lalu aku 
mendengar Rasulullah berkhotbah kepada 
orang-orang tentang masalah itu di atas 
mimbar ini. Saat itu aku sudah balig. Beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya Fathimah adaiah 
bagian dariku dan aku sangat khawatir ia 
terkena fitnah dalam agamanya.' 

Kemudian beliau menyebutkan kerabat beliau 
dari Bani Abdu Syamsi seraya menyanjungnya 
dalam hubungan kekerabatannya yang baik 
kepada beliau. Beliau melanjutkan, 'Dia 
berbicara kepadaku lalu membenarkan aku 
serta berjanji kepadaku dan ia menunaikan 
janjinya kepadaku. Sungguh, aku bukanlah 
orang yang mengharamkan apa yang halal 
dan bukan pula menghalalkan apa yang 
haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan 
bersatu putri Rasulullah dengan putri musuh 
Allah selamanya."' M 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Penjelasan tentang baju besi, tongkat 
dan pesang Nabi jgj (5)) 


• Penjelasan ■ 


Jili- ^ : Ia adaiah Zainal Abidin. Miswar 
kemudian berkata kepada Zainal Abidin; 


iul k_j. ^K ii 1 ti-ji : Al- 


Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath; maksud Miswar adaiah untuk 
menjaga pedang Nabi jjg agar tidak jatuh ke 
tangan orang yang tidak mengetahui nilai 
pedang tersebut. Nampaknya, pedang yang 
dimaksud adaiah pedang Dzulfiqar yang 
beliau dapatkan dalam perang Badar sebagai 


1 4 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, °Para ulama 
mengatakan, 'Hadits ini menjelaskan bahwa menyakiti 
Nabi j&, bagaimanapun, adaiah haram.’ Mereka juga 
mengatakan, 'Nabi jg telah memberitahukan bahwa 
Ali boleh menikahi anak perempuan Abu jahl. Beliau 
bersabda, 'Aku tidak mengharamkan yang halal.' Akan 
tetapi ia dilarang karena dua sebab; Pertama, hal itu akan 
menyebabkan Fathimah (putri Nabi) sakit hati hingga 
mengakibatkan beliau juga sakit hati. Kedua, khawatir 
akan timbulnya fitnah lantaran rasa cemburu. 


rampasan perang dan yang beliau impikan 
pada perang Badar. 

Jx Hi S : Yaitu pedang tidak sampai kepada 
mereka. 

tir Ju : Mencabut nyawaku. 

& iiWS C >\ : Yaitu bagian dariku. 

U7 li xj. ^ j* '«5 \^e : ‘J£ Jl disebut untuk 
suami, kerabat suami, dan kerabat istri, kata 
ini berasal dari kata artinya 

aku mendekatkan sesuatu, adaiah 

mendekatkan diri kepada orang-orang asing 
dan orang-orang jauh, yang dimaksud 
dalam hadits ini adaiah Ash bin Rabi’ bin 
Abdul Uzza bin Abdu Syams, ia adaiah suami 
putri Nabi sgjj, Zainab, sebelum kenabian. 

: Maksudnya Ash bin Rabi’ berjanji 
untuk mengantarkan Zainab dari Makkah 
ke Madinah. Imam An-Nawawi menjelaskan 
dalam Syarh Muslim; ulama menjelaskan, 
hadits ini menyebutkan haram menyakiti 
Nabi jgg dalam kondisi dan dengan cara seperti 
apapun meski perlakuan menyakitkan ini 
muncul dari sesuatu yang asalnya mubah kala 
beliau masih hidup. Ketentuan ini tidak sama 
dengan orang lain. Ulama juga menyatakan, 
Nabi jgg membolehkan pernikahan antara 
putri Abu Jahal dengan Ali berdasarkan 
sabda beliau, "Aku tidak mengharamkan 
yang halal," namun beliau melarang Ali 
menyatukan putri beliau, Fathimah, dengan 
putri Abu Jahal dalam ikatan pernikahan 
karena dua alasan yang tertera dalam sabda 
beliau. Pertama; pernikahan ini menyakiti 
Fathimah sehingga beliau juga tersakiti 
dan binasa karenanya. Ini menunjukkan 
kesempurnaan kasih sayang Nabi kepada 
Fathimah. Kedua; mengkhawatirkan fitnah 
terhadap Fathimah karena cemburu. 


1010 



HADITS KE-1592 

&Sj:$ 

(ZSb\J iDJjj c JLl i cJL ilJa*. 

:cJUl tjdlj <uLc. Al ^e> Al Cull 
{£ llij nS#a 4J»i3 V Ol!f dUjl jLfrjS 
^ A' &5 f ^ j£ -J cl #U 

V" i s t t 4 -' ' s I- -• - ' A' * *T- 

(•Xaj Ul m> ^)j>' taJLaj d*jLC- 

\$&* s$*i '&> & 4 «5*A*f 

A!3 li*j*«A 0^ I liij ‘<e-? djuiaj ilkli 5|j 

• ■’•' «• *» 

fLj *3*. ii>i <ii jjij ci ^3t S 

J#l Jjp 3yj Aft} Jij iie. Mi»l jii iio 

f**' (f «" 

Jitii <_j\iS" "V? :,j 

p $ : * u*>L NT ipl— ) A-Ss- 

(f^ 1 oi o°^ 


Al-Miswar bin Makhramah berkata, "Ali 
pernah meminang putri Abu Dahal lalu hal 
itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah 
menemui Rasulullah ^ dan berkata, 'Kaummu 
mengira bahwa baginda tidak marah demi 
putri baginda. Sekarang All hendak menikahi 
putri Abu 3ahal.' Maka Rasulullah jg berdiri 
dan aku mendengar beliau bersyahadat 
dan bersabda, 'Amma ba'du. Aku telah 
menikahkan Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' lalu ia 
bercerita kepadaku dan membenarkan aku. 
Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian 
dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila 
ada orang yang menyusahkannya. Demi 
Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah 
dan putri dari musuh Allah pada satu 
orang laki-laki.' Maka Ali membatalkan 
pinangannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sijg" (62), Bab: Kerabat Nabi 
diantaranya Abu Al ' Ash bin Ar Rabi' (16)) 

Penjelasan 

ublid <LJai5 S .Da! : Ketika mereka disakiti. 

: Ingin menikah. 

6* : Memperlakukan Fathimah secara 
tidak baik, entah Ali bin Abi Thalib atau yang 
Iain. 


HADITS KE-1593 

'jh- I4JL& lc -\o ( \r 

j^il 0$jl & UJ :cJ\l f\ ‘U& 

iL jSU: \Zx i ; Ut *fLj 

a jSUi \i3» ti?il dJJS fj^-13 

: Jvl clj \iTj vIXX fLj *3* ^ 

s* if . « - ' t •* '■T • t s » f°i 

dJU-i ^c. jl jC 

ol IjujJ; Sl^=3J c^li lijc 
ill tljj cJJi (iigtJa j bid uQliJl lijC» 
ulp 4JJI dill dLod* :AjLlj (j o 

»lJ UL Nlol p tllllj jJJU cjjuy 
lift :l^t «fLj &l di)l jpj 

dill Jp cJi' U :cj\d iJjll 

ciJ 3jJ Oil o5w jiLj aJE Al 
cJll tjfijp ’ l bJ ‘Jdtl dJulft (J lad «cUL 

’}Jj£ &>■ €\ :cjll ^sji.6 <fi\ €\ 
L*J& 1$ j v* Si ^ 


1011 



^ij ^JU*j Jp (j lyub 

a Jii «#Si J ^ j#t Jjf % g£i 

oJlj :oJli dU U1 uiLjl jaJU (jll 

<'Q&\ jju- J\j ull cJ?j tsii 

jUo #JU** jjfcu jl JjJsJi il <W?\£ u :JU 
sift 5 Hi sill Jl <(Jd-aJlil 
Oy ij^ *-Af W ‘O'aS— i-AsS" Y^ : j <>-^>-i) 

(<~»-Le J^i J<tz jJ 1^-4 


Aisyah m berkata, "Suatu ketika kami para 
istri Nabi 2 j§ sedang berkumpul dan berada di 
sisi beliau, dan tidak ada seorang pun yang 
tidak hadir saat itu. Lalu datanglah Fathimah 
m dengan berjalan kaki. Demi Allah, cara 
berjalannya persis dengan cara jalannya 
Rasulullah Ketika melihatnya, beliau 
menyambutnya dengan mengucapkan, 
'Selamat datang putriku.' Setelah itu beliau 
mempersilahkannya untuk duduk di sebelah 
kanan atau di sebelah kin beliau. Lalu beliau 
bisikkan sesuatu kepadanya hingga ia 
(Fathimah) menangis tersedu-sedu. Ketika 
melihat kesedihan Fathimah, beliau sekali 
lagi membisikkan sesuatu kepadanya hingga 
ia tersenyum gembira. 

Lalu saya (Aisyah) bertanya kepada 
Fathimah ketika aku masih berada di sekitar 
istri-istri beliau, 'Sesungguhnya Rasulullah |§ 
telah memberikan keistimewaan kepadamu 
dengan membisikkan suatu rahasia di 
hadapan para istri beliau hingga kamu 
menangis sedih.' Setelah Rasulullah berdiri 
dan berlalu dari tempat itu, saya kembali 
bertanya kepada Fathimah tentang apa 
yang dibisikkan Rasulullah itu. Fathimah 
menjawab, 'Sungguh saya tidak ingin 
menyebarkan rahasia yang telah dibisikkan 
Rasulullah kepada saya.' 


Setelah Rasulullah meninggal dunia, saya 
bertanya kepadanya, 'Saya hanya ingin 
menanyakan kepadamu tentang apa yang 
telah dibisikkan Rasulullah kepadamu yang 
dulu kamu tidak mau menjelaskannya 
kepadaku.' Fathimah menjawab, 'Sekarang, 
saya akan memberitahukan.' Lanjut Fathimah, 
"Dulu, ketika Rasulullah membisikkah 
sesuatu kepadaku, untuk yang pertama 
kali, beliau memberitahukan bahwa Jibril 
biasanya bertadarus Al-Qur'an satu atau 
dua kali dalam setiap tahun dan kini beliau 
bertadarus kepadanya sebanyak dua kali, 
maka aku tahu bahwa ajalku telah dekat. 
Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah 
dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik 
pendahulumu adalah aku.' 

Fathimah menjelaskan, 'Mendengar bisikan 
itu, saya pun menangis, seperti yang kamu 
lihat dulu. Ketika beliau melihat kesedihanku 
maka beliau pun membisikkan yang kedua 
kalinya kepadaku. Sabdanya, 'Hai Fathimah, 
tidak maukah kamu menjadi pemimpin 
para istri orang-orang mukmin atau menjadi 
sebaik-baik wanita umat ini?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Berbisik-bisik di kerumunan orang dan 
orang yang tidak memberitakan rahasia 
sahabatnya (43)) 


- Penjelasan 

p : Berbicara kepadanya secara rahasia, 
lijft : Aku bersumpah. 

ts&iS : yaitu kecuali kau memberitahukan 
kepadaku, ini dialek masyhur di kalangan 
Hudzail. 

\jS diii l3 Jilic. artinya aku bersumpah 
padamu, kecuali kau melakukan ini dan itu. 

: keluh kesah dan tidak sabamya aku. 


1012 



KEUTAMAAN UMMU SALAMAH, 
UMMUL MUKMININ ^ 

HADITS KE-1594 

# A4U»I tioJo>- -\©H 

f » jfcj *5£ 4i 5^1 jf .fSilii 

Ai ^ji jUl f\l ^ 

lift :cJll < jvl lift ^ ^ jd^j ^JLft 

(»\j| ^ll <U. u » J* - U 4JJI lol :^ulZi «l cJll *I>0 

"if -1" r - - 


j*A— y AJLfr 4&I 4jdl 4;]xv C*X*MI 

j 5 _j~JI oU^le <_jL to :(_jUil T\ :j <»-^i-l) 

(r*-V> 


Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Dibril 
datang kepada Nabi |§ dan saat itu Ummu 
Salamah berada di samping beliau. Setelah 
itu, beliau mulai berbicara, lalu berdiri, dan 
akhirnya bertanya kepada Ummu Salamah, 
"Siapa ini?" Ummu Salamah menjawab, "Ini 
Dihyah." Ummu Salamah berkata, "Demi 
Allah, saya tidak pernah berprasangka 
buruk kepadanya hingga saya mendengar 
Rasulullah memberitahukan kepada Dibril."' 5 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61 ), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
menyebutkan keutamaan Ummu Salamah 
m, juga menunjukkan manusia bisa melihat 
malaikat dan hal tersebut nyata terjadi, 
melihat malaikat dal am wujud manusia 


1 5 Imam Nawawi berkata, "Dalam hadits tersebut disebutkan 
kebaikan Ummu Salamah. Dalam hadits juga dijelaskan 
bahwa manusia bisa melihat malaikat, dan itu nyata, 
manusia bisa melihat malaikat dalam bentuk manusia. 
Sebab, mereka tidak kuasa melihat malaikat dalam bentuk 
aslinya." 


karena manusia tidak mampu melihat wujud 
asli malaikat. 


KEUTAMAAN ZAINAB UMMUL 
MUKMININ ^ 

HADITS KE-1595 


gjjjl Jim C>\ ^ USfc -\o*o 

&\ & jij &\ & 

\Z :J\I \3ji JL &\ d 

, »- ; - o . -t 2- - c . 

I JO Ool»J If) <U*a9 

Co1§ <i3juoJI lAJj jjjj» Co^ Lall (JOU \JLo1a9 


Aisyah meriwayatkan bahwa sebagian 
istri-istri Nabi jgjjj bertanya kepada Nabi, 
"Siapakah di antara kami yang segera 
menyusul Anda (setelah wafat)?" Beliau 
bersabda, "Siapa yang paling panjang 
tangannya di antara kalian." Maka mereka 
segera mengambil tongkat untuk mengukur 
panjang tangan mereka. Temyata, Saudah 
^ yang paling panjang tangannya di antara 
mereka. Setelah itu (yakni ketika Zainab 
meninggal), kami mengetahui bahwa dialah 
(Zainab) yang paling gemar bersedekah. Dan 
ternyata Saudah yang lebih dahulu menyusul 
kematian beliau, dan dia juga paling gemar 
bersedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakaf (24), Bab: 
Shadaqah yang paling afdhal (11)) 

Penjelasan 

V*ji- e L tdi : Yang lebih dahulu meninggal 

dunia menyusulmu, kata tanpa tanda ta’nits 


1013 



berdasarkan pemyataan Sibawaih seperd 
dinukil Az-Zamakhsyari darinya dalam surah 
Luqm&n; id sama seperti j£ , memberikan 
ta' ta'nits pada kata ini tidak fasih. Saya 
sampaikan; Sibawaih menyebutkan dalam 
juz pertama kitab Nahwu kaiyanya, halaman 
401 sebagai berikut; aku bertanya tentang 
perkataan mereka; 2$ j«s!i dan 3$ &>\ 
, ia menjawab; jika engkau menyebut d , 
kata ini sama seperti karena jj adalah 
kata mudzakkar yang bisa digunakan untuk 
mudzakkar dan mu'anntas. Juga sama 
seperti kata , jika engkau mengatakan; 

berarti kau bermaksud me-mu'anntas- 
kan isim, seperti halnya sebagian orang 
Arab mengatakan seperti yang dinyatakan 
Khalil; S&i . Demikian penjelasan Az- 
Zamakhsyari. 

: Khabar mubtada' yang dibuang, yang 
ditunjukkan oleh pertanyaan, perkiraannya 
demikian; ll3 ^ iSji (yang paling 

cepat menyusulku di antara kalian adalah 
yang paling panjang tangannya di antara 
kalian). Kata ganti pada kalimat; Ijidj dan 

merujuk kepada makna jamak, bukan 
pada kata jamak perempuan. Jika merujuk 
pada kata jamak perempuan, tentunya 
bentuknya seperti ini; untuk 

mengagungkan kedudukan mereka (istri-istri 
Nabi jg§), sama seperti firman-Nya; (& J 
ofelSJl). 

oldJi \$>j! oJS" 1111^ ; Maksudnya, kami 
baru tahu setelah itu, bahwa panjang tangan 
yang dimaksud Nabi adalah tangannya 
yang panjang, tapi yang dimaksud adalah 
sering memberi. Tangan di sini adalah 
majaz untuk sedekah, dan sifat panjang 
memperkuat hal itu karena sesuai dengan 
kata yang digunakan secara majaz. 


KEUTAMAAN UMMU SULAIM & 

HAD1TS KE-1S96 

‘ilfr ^ doji- 

oLjJb ji-Ju jLS p tjfcj JlE &\ 
:JU* d jlii Jp p C-J Js- 

, - * f J , «? ? . 

^ Jjai T A. OT :j tSjliJl 

(j&t <ils- j\ Ijjlt j$>- 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
tidak masuk rumah di Madinah selain rumah 
Ummu Sulaim, selain dari istri-istrinya. Dan 
jika ditanya, beliau menjawab, "Aku kasihan 
kepadanya karena saudaranya terbunuh 
ketika bersamaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Keutamaan bagi orang yang 
mempersiapkan orang yang berperang dan 
Menggantikan posisinya dalam keluarga 
dengan baik (38)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN MAS*UD 


HADITS KE-1597 
A*'c -vV' ^ - i.sJi 


U Ua>> Cyi ^ :J15 

if U3 jSM c* 

jaJuy 4JlM Jp J^»Oj djjio 

(<ue -dll <s°j ay. — • dll jut vV rY 


1014 



Abu Musa Al-Asy'ari m berkata, "Ketika 
aku baru datang bersama saudaraku dari 
Yaman dan tinggal beberapa lama, kami 
menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud itu 
termasuk keluarga Nabi £j§, karena ia selalu 
bersama ibunya masuk ke rumah Nabi 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Mas'ud m (37)) 

Penjelasan 

: Selang berapa lama. Imam An-Nawawi 
menyatakan, Asy-Syafi’i dan para sahabatnya 
menyatakan, para peneliti di antara para ahli 
bahasa dan lainnya menjelaskan, oji-l berlaku 
untuk sebagian dari masa, baik lama ataupun 
sebentar. 

Sy U : Kami tidak mengira. 


HADITS KE-1598 


** »** * 0*0** 4 i | ^ 4 

tuJa.*- AJdl -UX -\o^A 

4JJI JjUj ^ ^ OJci-l JuL) 4JJ1J :JUl 

JJJ ail3 <;jjU jij *1* &\ 

# j? fbj *2* &\ ^ 

* t ^ ^ ^ 

JjLSr JlS Ui Uj <4jjl ul^aj ^4 Jixl 

U £«*<«! (jJcLl 

iSj cJL: ui 


v-»U A <— AsS* Vt :d A»-^Xl) 


Abdullah bin Mas'ud menyampaikan 
khotbah kepada kami, lalu berkata, "Aku 
telah menerima langsung dari lisan Rasulullah 
Slgs sebanyak 70 lebih surat. Demi Allah, para 
shahabat Rasulullah ^ pun telah mengetahui 
bahwa aku adalah orang yang paling paham 


mengenai Kitabullah, namun aku bukanlah 
orang yang terbaik di antara mereka." 

Syaqiq berkata, "Suatu ketika aku duduk 
di suatu halaqah, lalu aku pun mendengar 
apa yang mereka katakan. Dan aku 
tidak mendapati seorang pun yang 
membantahnya." ,< 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'ari ' 
(66), Bab: Bacaan dari para shahabat Nabi 

mm 


Penjelasan 

Jjii-I : Jamak sama seperti kata oLii 
dan ^>s, arti halaq adalah sekelompok 
orang yang duduk melingkar seperti gelang 
pintu dan lainnya. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini membolehkan 
seseorang menyebutkan keutamaan dan 
ilmu yang dimiliki jika diperlukan. Larangan 
menganggap diri suci adalah ketika 
seseorang memuji dirinya tanpa adanya 
keperluan, bahkan dengan maksud untuk 
membanggakan diri dan ujub. 


HADITS KE-1599 


AJdl Ji 4JJl .ux 

& cJjii u all S ^ii <&!$ : j\i m 
* ■*' ** 

J ) ** ****** . 

cJ j>\ % cJ $ $ ui$ Si &\ ^ & 

& cJ^ii ji fiif ufj 5 ^i Ail i- Sit 
jWi *£$ fin j* fli? lii! fiM 

»l jjjl ljU A : ( jT^ r aJl JjLiii (— )US* V\ :(j JIjUOl 
(jJ—y A. .I & 4^)1 jjJI 


1 6 Imam Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa 
untuk suatu keperluan seseorang dibolehkan menyebutkan 
keutamaan, keilmuan yang dimiliki, atau lainnya. Dan 
dilarang bila tidak ada suatu keperluan. 


1015 



Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Demi 
Allah yang tidak ada liah selain-Nya. Tidak 
ada satu surat pun yang diturunkan dari 
Kitabullah kecuali saya tahu di mana surat itu 
diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dari 
Kitabullah kecuali aku tahu kepada siapa 
ayat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu, ada 
orang yang lebih tahu tentang Kitabullah dan 
tempatnya bisa ditempuh dengan unta, maka 
pasti aku akan berangkat menemuinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Al-Qur'an i" 
(66), Bab: Bacaan dari para shahabat Nabi 

mi 8)) 


HAD1TS KE-1600 


C • • - • i, • - +* i, . >• ' '.S 

: JU3 XS- *Ul :J\3 

0 * . 

4)1 Jpj cJLl U jJu 4?' J'jfa 26 

04 5yii fLj 4U 

^jUj «(aj to) jjto 4n to Sf 

to 0? oJ y 1 jj4 

AiaIp 4)1 gjJl J^Lb> V-jlsS" V 

4!)! Jj4 |JLf ljIia yli n )|Ju^ 


Hadits Abdullah bin Amru dari Masruq, 
berkata, "Disebutlah (nama) Abdullah bin 
Mas'ud di sisi Abdullah bin Amru, ia pun 
berkata, 'Itulah orang yang aku cintai hingga 
sekarang, setelah Rasulullah jjgj bersabda, 
"Dengarkanlah bacaan Al-Qur'an dari empat 
orang; Abdullah bin Mas 'ud, Salim sahaya 
Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz 
bin Jabal 


1 7 Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay 
bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Disebutkannya nama 
keempat orang tersebut karena mereka lah orang paling 
teliti dan tekun dalam melafadzkan Al-Qur'an, meski 
orang selain mereka lebih memahami maknanya daripada 
mereka. Atau, mereka benar-benar mencurahkan seluruh 
waktu untuk belajar Al-Qur'an secara langsung, sedang 


(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi gj" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Salim hamba sahaya Abu Hudzaifah 
m (26)) 


Penjelasan • - 

Adanya empat shahabat ini disebut secara 
khusus karena mereka lebih menguasai 
lafal Al-Qur’an dan lebih sempuma dalam 
menuturkannya, meski ada sahabat lain 
yang lebih memahami makna-makna Al- 
Qur’an melebihi empat sahabat ini, atau 
karena empat sahabat ini meluangkan 
sepenuh waktu untuk mengambil Al-Qur’an 
dari beliau secara berhadapan langsung, 
sementara sahabat lain cukup mengambil 
Al-Qur'an satu sama lain di antara mereka. 
Hadits ini bukan bermaksud bahwa tidak 
ada yang hafal Al-Qur’an secara keseluruhan 
selain keempat sahabat tersebut. 


^7 ’(Jll 4i)l 

:SZj\ toj to- A) §9) to £ STjfi) 

'•iijji'j ‘to i>? 05 to 

p ” - 1 


HADITS ICE-1601 

;> j 1 , 


Juj \Y rjLajSll v_jb5” IT : j A»-p-t) 

(*Ifr Jill tioU ji 


Anas s$> berkata, "Orang yang menghafal 
seluruh Al-Qur'an pada masa Nabi 3g ada 
empat dan semuanya berasal dari kaum 
Anshar, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin 
Dabal, Abu Zaid, dan Zaid bin Tsabit." 


selain mereka hanya belajar dari sebagian yang lain. 


1016 



(HR. Bukhari Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai" (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Zaid bin Tsabit m (17)) 


HADITS KE-1602 


j\3 tiifr ij?j eUU ^ -IVf 

5] 4A)l Jj \y»j 

J=4 j3 $ if *1 

S$ : jlf Jpj : JV3 

yjl uib i_Aj NT SjLaiMl <_JL» Tr 4»^>-l) 

(«JLC. ^>j « r JlS' Jf 


Al-Qurthubi menuturkan, Ubay merasa heran 
karena adanya Allah menyebut namanya 
agar Nabi ^ membacakan suatu surah Al- 
Qur’an padanya adalah sebuah kemuliaan 
besar, karena itulah dia menangis. Ia juga 
menyatakan, surah ini secara khusus disebut 
karena mengandung tauhid, risalah, ikhlas, 
lembaran-lembaran dan kitab -kitab yang 
diturunkan kepada para nabi, juga menyebut 
tentang shalat, zakat, akhirat, penjelasan 
tentang penghuni surga dan neraka, meski 
surah ini ringkas. 


KEUTAMAAN SA’AD BIN MU’ADZ 


Anas berkata, "Nabi bersabda kepada 
Ubay, 'Sesungguhnya Allah memerintahkan 
aku membaca Al-Qur'an kepadamu yaitu: 
lam yakunilladzina kafaru.' Ubay bertanya, 
'Apakah Allah menyebut namaku?' 3awab 
Nabi, 'Ya.' Maka menangislah Ubay 18 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai" (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Ubai bin Ka'ab sen (16)) 


HADITS ICE- 1603 

.. Sii » * ~ **- ji . . „ ... > * „ 

:<Ufr 4JJ1 tio-Uv -NVT 

. , «• * • • » 

,V JUL-I 

e - 

*— Nr :jLa*Sll cjU* ul6* TV* ij o^>l) 

(<UC- 4Ul 


Penjelasan 

Jill : Apakah Allah menyebut namaku, atau 
yang dimaksud adalah Allah berfirman, 
"Bacakan surah ini pada salah seorang 
sahabatmu,” lalu aku (Nabi sg) memilihmu. 

: Ubay bin Ka’ab mungkin menangis 
karena senang, atau mungkin karena khusyuk 
dan takut lalai mensyukuri nikmat tersebut. 


1 8 Bisa jadi ia menangis karena gembira, atau karena takut 
tidak mampu mensyukuri nikmat itu. Al-Qurthubi berkata, 
"Ubay terkejut akan hal itu. Sebab, namanya yang disebut 
oleh Allah dan perintah-Nya agar Nabi membacakan 
surat itu kepadanya adalah sebuah kehormatan yang 
sangat besar. Karenanya ia menangis." la juga berkata, 
"Surat ini disebut secara khusus karena meski singkat 
tapi ia berisi tauhid, risalah Islam, ikhlas, shuhuf, kitab- 
kitab yang diturunkan kepada para Nabi. Oi dalamnya 
juga disebutkan masalah shalat, zakat, tempat kembali 
(kampung akhirat), serta penjelasan mengenai ahli surga 
dan neraka." 


Dabir ess berkata, "Aku mendengar Nabi 
bersabda, 'Sungguh Arasytelah berguncang” 
karena kematian Sa'ad bin Mu'adz.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Sa'ad bin Mu'adz m (12)) 

Penjelasan 

j&i : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama berbeda pendapat terkait 
penakwilannya. Sebagian menyatakan, kata- 
kata ini sesuai zhahimya. 


19 Imam Nawawi berkata, "Para ulama berselisih pendapat 
mengenai ta'wilnya. Sekelompok orang mengatakan 
bahwa ia seperii apa adanya. 'Arasy bergetar artinya, 
bergerak-gerak karena gembira dengan kedatangan ruh 
Sa'ad bin Mu'adz." 


1017 



: Arasy bergetar karena senang dengan 
kedatangan ruh Sa’id dan Allah memberikan 
keistimewaan pada Arasy dengan getaran ini. 
Ini mungkin saja terjadi, sama seperti firman 
Allah «s , "Dan di antaranya sungguh ada 
yang meluncur jatuh, karena takut kepada 
Allah." (Al-Baqarah: 74) Perkataan ini adalah 
tekstual hadits, dan inilah pendapat terbaik. 


satu orang ke orang lain. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ulama menyatakan, ini adalah 
isyarat keagungan kedudukan Sa'ad di surga, 
dan pakaian paling rendah di surga, lebih 
baik dari dunia seisinya, karena sapu tangan 
adalah kain paling rendah, mengingat sapu 
tangan dipersiapkan untuk kotoran. Artinya, 
selain sapu tangan lebih baik. 


HADITS KE-1604 


i jljP* A-ifr 4J ^9 -gllJ 


<?o < . * • • " ^ *-*S7 

jo- ilxo 0*- 

Jkjcw 


‘St 


Al-Bara' m berkata, "Nabi diberi hadiah 
pakaian yang terbuat dari sutra. Para 
shahabat beliau pun menyentuhnya dan 
mereka terkagum-kagum dengan kehalusan 
kain tersebut. Beliau lantas bersabda, 'Apakah 
kalian kagum dengan kehalusan kain ini? 
Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz (di 
surga) lebih baik darinya atau lebih halus.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhiak-Akhiak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Sa'ad bin Mu'adz m (1 2)) 


Penjelasan 

JJ- Si : Pakaian ini dihadiahkan Ukaidar 
0 * 

Daumah kepada Nabi 

: Jamak Jixli artinya sapu tangan. Ibnu 
Al-A’rabi.IbnuFaris.danlainnyamenjelaskan, 
mindil berasal dari kata nodal yang berarti 
pindah, karena sapu tangan berpindah dari 


HADITS KE-1605 

41c- 4&I eUU & qJA -w® 

** * j 

jdij *3* tSi 

$5 

* + + ** 

Oi S?' b 

( y • JjJ TA :iJ>l ijyliiJI 

(o^> 


Anas bin Malik s® berkata, "Nabi diberi 
hadiah jubah yang terbuat dari sutra tipis 
dan sebelumnya beliau telah melarang 
memakai sutra, lalu orang-orang menjadi 
heran karenanya. Maka beliau bersabda, 
'Demi Zat Yang jiwa Muhammad berada di 
tangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin 
Ubadah di surga lebih baik dari ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah i" (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (28)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN AMRU 
BIN HARAM, AYAH JABIR m 

HADITS KE-1606 

4jJl <jj£j 4JJI X*£> jiy* -\V1 

" j S' TT-' • - * f t 

IS* ^ : <J b 


1018 



;Sj .fLj 4pj jo; & 

“UC- JLsil £l Jujl c-AJiS bjj £$u* 

«■» ~ ^ v ‘ 
<**»(• i - •.**<»« > 9 <* ^ V* i ^ <; { 

i^^Js ^4ls Aifr JLti I ^ <^5^ 
££-*3 £^3 tjJ—j AJJl AX)l Jj-jj 

•t • ' i'*i |#||S* . ' •- T, ST _-» . - - I - 

J' Jj - *^ j>* :JU3 <4J»U? oj-tf 

cJ|3 ui t< p S j{ ,p jai : j\5 CJ> cJ.1 

£^j ( J>- l Ij&CfXs AiJaJ A^SO^UJI 


a-O ^ ^ Uo». <_A, ro >Jd£ fr (5jUJ> 

(<iil 

3abir bin Abdullah as berkata, "Pada hari 
perang Uhud, jenazah ayahku didatangkan 
dalam kondisi telah rusak dan diletakkan 
di hadapan Rasulullah ^g. Ketika itu, 
jasadnya ditutup dengan kain. Tatkala aku 
menghampiri untuk membuka tutupnya, 
kaumku mencegahku. Aku coba sekali lagi 
untuk membukanya, tapi kaumku tetap 
mencegahku hingga akhirnya Rasulullah 
memerintahkan agar jenazah ayahku 
diangkat. Kemudian beliau mendengar 
suara teriakan maka beliau bertanya, 'Suara 
siapakah itu?' Orang-orang menjawab, 'Putri 
atau saudara perempuan Amru.' Kemudian 
beliau berkata, 'Mengapa kamu menangis?' 
atau "Janganlah kamu menangisinya, karena 
malaikat senantiasa menaunginya dengan 
sayap-sayapnya sehingga (jenazah) ini 
diangkat.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Ali bin Abdillah (35)) 


Penjelasan 


jSi : jLJ 613^45 jH sama seperti 

Jsij artinya bagian-bagian tubuh orang 
yang sudah mati, hidung, telinga, kemaluan, 
atau yang lain dipotong (mutilasi), isim kata 


ini adalah ililit dengan tasydid untuk dilebih- 
lebihkan. 

tji cjfi. : Ditutup dengan kain. beri’rab 
nashab dengan membuang huruf jar, 
maksudnya; t-jL &L. 

gj Ji d ’his UaiSuJl oJlj Ui : Maksudnya 

kematiannya tidak perlu ditangisi karena 
ia telah mendapatkan kedudukan seperti 
itu, bahkan seharusnya merasa senang 
karenanya. 


KEUTAMAAN ABU DZAR 


HADITS KE-1607 


Gl 


£Ju O :JV5 H) j-Li. £jl -7VY 

$ * 4-3 £* ^ $ 

f* 

. - . I, . 5 


J#» ja* si J&tf **S» ji 4 ijl 

£^1} jUlil J&\ aI/G ill fijj Jl 

£•*$ «A*A3 ji&b ^0\ 

> A* ' n c' *' * 5* • 

jA\> A-jl; :aJ JU3 ^1 J1 £^J ju <Ajy ^ 

U : JUl jA U 

9 . - , ' • • ,1 55- ''-'t * •,{ .5 

<3 «Aj AJLmJ 03^1 

Ji ^11 jiau jU f. J Ji 

5 - * * - ff •- • » , >* •'Ci- -•? - - •■: - 4 1 

<A»LC' (JUuA (j 1 A3^aj A-X£> 4jjl 

Uj u-jjf AjI (_3 ytS ol JJJ1 josu a5j^I 

, I • ' 1 ' 1 ' •* t ? 1- *if *T : - ■* 7 - 

\ o j u'^ DIj 

1 -11 ii <*'■'1'?- J "" 9 - 9 l £4 « J 5- 

*4^3 ^ ^11 ijijdl <iUj> jgj 

1 "f 7 ,S? a*' — — *» — • — 7 1 '1 ' ^ — • f 5 - 

Ul : JI a 3 «*|p aj a yun (J! 3 \a3 

«A*4 Aj c-JbJO iAj>lib Ajjl^ |Juu jl Jo-pj JU 


1019 



bl j£. j^!3 jUS S 

4 J j»\SiI (v 2 U 3 Jju ^ 3 IaI <oJ\I)i j»jj 5 ^ 

Oi :j\3 dUjol jjJl U Si :j\3 

:JVl <( p 3 cl* lllLjj l 

KJS fLj *3* &l 4&I Jgij jij * Ails 

j£l cJj jljla v£^ll SJitf 

< JjujIS >**■«<*✓> < Id pmJi jJji JO Q %«J 
tP-^ ‘!Pf» jUajlS «J*AS Jx-X# ji--U 

^i«Aii jp 

aJL£> 4 JJl £giJl dj Jill Aj&o jju>l j tdJjS 

jj^i *%ii j| £p} (ilj 

^ 655 ^ s*S s^!S : $ 

M±\ :A &> jpl jSUs j^JLdi Jf j* ^ 

fjSSi f\s Aii j^j \ 3 £i $ i&\ H\fi\ H d\ 

4S\1 ^Si jfc <p SjSjiJ 
5b yv4 5? <Jf 3*JliS j&tf :jii 

^0 5 \ft jj tXull |»ljjl (J| 

(j^CxJl 4^ ^ ‘A^i [}j^ J ‘0jjJ-2l3 (l^ilj AxJI 

aILc- 

wl> TT "Vf* (^jUwJl A>p-f) 

(^ue 


ibnu Abbas m berkata, "Ketika berita 
pengutusan Nabi jg, sampai kepada Abu 
Dzar, ia berkata kepada saudaranya, 
'Berangkatlah kamu menuju lembah (Mekah) 
itu, dan kabarkan kepadaku tentang laki-laki 
yang mengaku sebagai nabi ini dan mengaku 
berita dari langit datang kepadanya. 


Dengarkanlah ucapannya kemudian 
kembalilah kepadaku/ 

Kemudian saudaranya berangkat hingga 
sampai di Mekah dan mendengarkan apa 
yang diucapkan laki-laki yang dimaksud, laiu 
ia kembali kepada Abu Dzar, dan berkata, 
'Aku melihatnya mengajak kepada akhlak 
yang mulia dan perkataan yang bukan 
sya'ir/ Abu Dzar berkata, 'Kamu belum bisa 
memuaskan apa yang aku cari/ 

Maka Abu Dzar berkemas menyiapkan bekal 
perjalanan dan membawa kantong (terbuat 
dari kulit) berisi air. Sesampainya di Mekah, 
dia memasuki Masjidil Haram lalu mencari 
Nabi padahal ia tidak mengenalnya. 
la tidak mau bertanya tentang beliau 
sehingga masuk tengah malam. Kemudian 
Ali melihatnya dan Ali tahu bahwa Abu Dzar 
itu orang asing, maka ia mengajaknya ke 
rumahnya. 

Abu Dzar ikut dengan Ali tetapi masing-masing 
tidak saling bertanya tentang sesuatu hingga 
pagi hari. Kemudian Abu Dzar membawa 
kantong airdan bekalnya ke masjid. la berada 
di sana sepanjang hari itu, tapi ia belum juga 
melihat Nabi hingga sore hari. Kemudian 
ia kembali ke tempat pembaringannya dan 
Ali lewat di hadapannya seraya berkata, 
'Apakah ia tidak tahu tempat bermalamnya 
semalaman itu?* 

Kemudian Ali mengajaknya tapi masing- 
masing tidak saling bertanya tentang 
sesuatu pun. Hingga ketika hari ketiga 
pun demikian, maka Ali berkata, 'Bisakah 
engkau menceritakan kepadaku apa yang 
menyebabkanmu datang ke sini?' Abu Dzar 
berkata, 'Dika kamu berjanji dan membuat 
kesepakatan untuk memberikan petunjuk 
kepadaku maka aku akan menceritakan 
maksud kedatanganku.' 

Ali pun menyanggupinya dan 
memberitahukan kepada Abu Dzar, Ali 
berkata, 'Sungguh itu merupakan kebenaran, 


1020 



ia memang seorang Rasulullah ^g. Besok pagi 
ikutlah denganku. 3ika aku melihat sesuatu 
yang membahayakan dirimu, aku akan 
berdiri seolah aku menuangkan air. Dan jika 
aku berjalan maka ikutilah aku hingga kamu 
masuk ke dalam tempat di mana aku masuk.' 

Maka Abu Dzar pun melakukannya. Dia 
berangkat mengikuti Ali hingga Ali menemui 
Nabi Setelah Abu Dzar mendengar sabda 
beliau maka ia masuk Islam di tempat itu juga. 
Nabi bersabda kepadanya, 'Kembalilah 
kepada kaummu dan sampaikanlah kabar 
kepada mereka sampai datang perintahku 
kepadamu.' Abu Dzar berkata, 'Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
aku akan umumkan kalimat tauhid ini kepada 
mereka (kaum Musyrikin) secara terang- 
terangan.' Kemudian ia keluar lalu datang 
ke Masjidil Haram dan berseru dengan suara 
yang keras, 'Asyhadu an Id ilaha illallah wa 
anna Muhammadar rasOlullah.' 

Seketika itu juga kaum musyrikin terperangah 
lalu mereka memukuli Abu Dzar hingga 
terjatuh. Kemudian Al-Abbas datang 
mengangkatnya dan berkata, 'Celaka 
kalian. Bukankah kalian tahu bahwa orang 
ini berasal dan suku Ghifar dan bukankah 
jalur perdagangan kalian menuju Syam 
melewatinya?' Abbas menolong Abu Dzar 
dari perlakuan mereka. Esok harinya Abu 
Dzar kembali mengulangi keberaniannya 
seperti itu dan mereka pun kembali menyiksa 
Abu Dzar hingga membuatnya tersungkur 
dan Abbas kembali menolongnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab: Keislaman 
Abu Dzar m (33)) 


j : Nashab dengan perkiraan; S& 

(aku mendengarnya mengatakan sesuatu), 
atau ‘athaf kepada kata ganti pada kata idj , 
mengikuti pola kata-kata; »Uj & (aku 

memberinya -hewan ternak- jerami dan air 
din gin). 

U : Keperluanku tidak tercapai, dan aku 
hilangkan keinginan untuk mengungkap 
persoalan ini. 

tl : Geriba yang sudah lapuk. : Nabi 

M mencarinya. 

ut : Bukankah sudah tiba saatnya. 

djU jjJj jf : Ia memiliki rumah untuk ia huni, 
atau maksudnya mengundang ke rumahnya. 
Kata JjU di-mudhaf-kan kepadanya karena ia 
sering berada di rumah itu. 

uUS ji> Slo : Ali mengulangi hal yang sama, 
yaitu membawa Abu Dzar ke kediamannya. 
: Untuk menuntunku menuju tujuanku. 

jiiS : Ali menunaikan janji yang pernah ia 
sampaikan kepada Abu Dzar. 

•jbZt : Mengikutinya. 

\v : Aku akan meneriakkan kalimat 

tauhid dengan suaraku. 

^4 & • Di tengah-tengah kerumunan 
mereka. 

p : Maksudnya kaum Quraisy. 

pliJt j) p'jte $ : Maksudnya rute pada 
pedagang kalian menuju Syam melewati 
mereka (Bani Ghifar). 


KEUTAMAAN JARIR BIN ABDILLAH m 


Penjelasan • - 

lii ji : Lembah Makkah. 
ojj : Lembah Makkah. 


HADITS KE-1608 

U :jlS -WA 

uf Hi fLj £$* &\ &> 


1021 



<i' p-P <ijj Vj 

:jvlj jIj Cjjiai «J*iM Jp C%JI Si 

Jfr c-;.* j N y* t_Aj VW :,A$i-l ljIsS* *T :,j ^U»Jt <C*y»-t) 

(Jj-l 


Jarir g® berkata, "Nabi ^ tidak pernah 
melarangku untuk bertemu beliau semenjak 
aku masuk Islam dan tidaklah beliau melihat 
aku melainkan beliau tersenyum di depanku. 
Sungguh aku pernah mengadu kepada beliau 
bahwa aku tidak pandai dalam menunggang 
kuda lalu beliau memukul dadaku dengan 
lalu mendoakanku, Ya Allah, teguhkanlah ia 
dan jadikanlah ia sebagai pemberi petunjuk 
yang lurus." 

(HR. Bukhari, Kitab : " JihacT (56), Bab: Orang 
yang tidak bisa mengendarai kuda dengan 
baik( 162)) 


Penjelasan 

U : Ia tidak menghalangiku untuk 
mencari sesuatu yang aku cari atau untuk 
masuk ke dalam rumahnya. 

: Menunjukkan orang lain. 

tfav : Menunjukkan diri sendiri. Ibnu 
Baththal menjelaskan; dalam rangkaian 
kalimat ini terdapat kata yang didahulukan 
dan yang diakhirkan, karena seseorang tidak 
bisa menunjukkan orang lain sebelum ia 
mendapat petunjuk. 


HAD ITS KE-1609 


\£) 5^ iilsLj ^ j S/1 aI1& 

:jvi bz £ 


doji- 


C)\^s>\ \y£j <j3>i & j-jll ilUj 
Jp c^jI Si cu5j :J\S 

u v • ^ .♦ \ \ J 55 • ** 

:Ju>j <i£jJU0 3 jJl OjIj 

43)1 jpj jj diJ 0 >j 



•?£ 


Jarir a® berkata kepadaku bahwa Rasulullah 
jg telah bersabda kepadaku, "Bisakah kamu 
membuatku beristirahat dari urusan Dzul 
Khalashah?* 0 " Dzul Khalashah adalah sebuah 
rumah di Khats'am yang dinamakan Ka'bah 
Al-Yamaniyah. Maka aku berangkat dalam 
rombongan yang berjumlah 150 pasukan 
berkuda dari suku Ahmas yang gagah berani. 
Mereka adalah para penunggang kuda yang 
ulung. 

Saat itu, aku adalah orang yang tidak tahan 
di atas kuda sampai akhirnya beliau memukul 
dadaku hingga aku lihat bekas jari tangan 
beliau di dadaku. Kemudian beliau berdoa, 
"Ya Allah, mantapkanlah ia dan jadikanlah ia 
seorang pemberi petunjuk yang senantiasa 
lurus." 

Jarir berangkat menuju rumah tersebut lalu 
merusak dan membakarnya. Kemudian 
ia mengutus delegasi untuk menemui 
Rasulullah H dan mengabarkan apa yang 
telah terjadi. Utusan Jarir berkata, "Demi 
Zat Yang Mengutusmu dengan hak, tidaklah 


20 Sebuah rumah di Yaman yang dijuluki Ka'bah Yaman. Di 
dalamnya terdapat patung-patung yang disembah oleh 
penduduk Yaman. 


1022 



aku menemuimu melainkan aku telah 
meninggalkan rumah tersebut seolah seperti 
unta yang kosong tak berisi atau terjangkit 
penyakit. Kemudian beliau mendoakan 
keberkahan kepada kuda-kuda dan orang- 
orang suku Ahmas sebanyak lima kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Membakar perumahan dan pepohonan (54)) 

Penjelasan 

iSi : Sebuah rumah di Yaman, di rumah 
ini ada berhala-berhala yang disembah. 

| L&- : Sebuah kabilah masyhur, nasab mereka 
terhubung kepada Khats’am bin Anmar bin 
Irasy. 

: Karena Ka’bah palsu ini berada di 
Yaman, mereka membuat Ka’bah ini untuk 
menyamai Ka’bah Baitul Haram. Ini namanya 
menyandingkan sesuatu yang disifati 
kepada kata sifat. Para ahli nahwu Kufah 
membolehkan hal itu. Sementara menurut 
para ahli nahwu Bashrah menggunakan 
perkiraan berikut; Ka’bah di arah Yaman. 

Salah satu kabilah Arab, mereka ini 
adalah saudara-saudara Bujailah, golongan 
Jarir. 

\J>tj : Mereka menunggangi kuda 
dengan man tap. 

: Mantap di atas kuda. 

\Jfc : Seperti unta kosong. 

jt : Kiasan untuk melenyapkan hiasan 
dan menghilangkan kebahagiaan. Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, maknanya; seperti unta 
yang dilumuri ter karena unta ini berkudis 
sehingga warn a kulitnya berubah hitam. 
Maksudnya wamanya berubah hitam karena 
terbakar. 

3 jli £ 2 >j£j : Mendoakan berkah 
untuk kuda dan orang-orang Ahmas. 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN ABBAS m 


HADITS KE-1610 


dt &l & Jl ig-a gll iioi -uv 
jjJa a J>3 alSjj 

gjjDl & i+tb |jjb gaj 

(*}ULl Jift *lil vjU V I t (jijLkJl A^i-I) 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa Nabi 
3jtj ke kamar mandi, lalu aku menyediakan 
air wudhu untuk beliau. Beliau bersabda, 
"Siapakah yang menyediakan air wudhu ini?" 
Beliau pun diberitahu lalu mendoakan, "Ya 
Allah, berikanlah pemahaman agama yang 
mendalam kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Menyiapkan air di tempat buat hajat (10)) 


Penjelasan 

: Makna hakikinya adalah tempat sunyi, 
dan digunakan untuk tempat untuk buang 
hajat secara majaz. 

: Air yang digunakan untuk wudhu. 

$ iilS ^jjl : Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath ; Ibnu Munir 
menjelaskan, kaitan antara doa mendalami 
agama untuk Ibnu Abbas dengan tindakan 
Ibnu Abbas yang selalu mempersiapkan 
air untuk keperluan Rasulullah jg karena 
tiga hal. Pertama; mungkin Ibnu Abbas 
membawakan air untuk Rasulullah 2£3 
ke tempat pembuangan hajat. Kedua; 
mungkin karena Ibnu Abbas meletakkan 
air di pintu agar diambil Rasulullah dari 
dekat. Ketiga; atau mungkin Ibnu Abbas 
tidak melakukan apapun. Ibnu Abbas 
menilai kemungkinan kedua lebih tepat 
karena lebih mudah, mengingat pada 
kemungkinan pertama (membawakan air 
untuk Rasulullah ketika beliau berada 


1023 



di tempat pembuangan hajat), mungkin 
saja Ibnu Abbas melihat aurat, sementara 
kemungkinan ketiga mengharuskan untuk 
bersusah payah mencari air. Langkah 
yang dipilih Ibnu Abbas ini menunjukkan 
kecerdasannya. Untuk itu, tepat jika Nabi 
Ijg mendoakannya agar diberi pamahaman 
mendalam dalam agama sehingga manfaat 
bisa didapatkan. Dan doa Nabi sSg ini 
terwujud. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menunjukkan keutamaan fiqh, 
anjuran berdoa tidak di hadapan mata orang 
yang didoakan, anjuran berdoa untuk orang 
yang berbuat baik terhadap sesama. Juga 
menunjukkan, doa Nabi jg untuk Ibnu Abbas 
terkabul, ia menempati puncak tertinggi 
dalam pemahaman agama. 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN UMAR m 

HADITS KE -1611 

0^ H Jlft Ji ail Zs. 

4Iji 'gill sC». 

fLj 4&I j^> ail Jp ^ 

ail 

USd cJSj aJd ail 

4ij\ ^ 

jl <J Uioi <<jjl.x&-l 

otfj* \l\j tJ Ui ^ # '4 

CwAHd «A3 ^bl 1 ^a 3 bjj 

jaJ :ij JUi (^>>1 (AL» luild :Jli jlill ^ ajEjU 

Jft <Ua A ?- l^uoo t<ua . a > . Jp lfr7.,A*io py 

:JuI <jJuuJ aJifr alii alii 




cJUU «(jl&3 JJJl {jA ^OJ ji aJJl 
(JJJl ^Li Jj»i ljL 7 : i-jbS" \\ 


Abdullah bin Umar m berkata, "Telah menjadi 
kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi 
5 g| bila bermimpi, ia menceritakannya kepada 
Rasulullah. Aku pun berharap bermimpi agar 
aku dapat mengisahkannya kepada beliau. 
Saat itu, aku masih remaja. 

Pada zaman Rasulullah ^ aku tidur di 
masjid lalu aku bermimpi ada dua malaikat 
memegangku lalu membawaku ke dalam 
neraka. Aku melihat neraka yang ternyata 
adalah lubang besar bagaikan lubang 
sumur (atau jurang)) Neraka itu memiliki 
dua emperan dan aku melihat di dalamnya 
ada banyak orang yang telah aku kenal. 
Maka aku pun berkata, 'Aku berlindung 
kepada Allah dari neraka.'" Dia melanjutkan, 
"Kemudian kami berjumpa dengan malaikat 
lain lalu ia berkata kepadaku, Dangan takutl' 

Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada 
Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya 
kepada Rasulullah |g. Beliau pun bersabda, 
'Sungguh sebaik-baik orang adalah Abdullah 
bin Umar bila ia mendirikan shalat malam.' 
Setelah peristiwa ini Abdullah bin Umar tidak 
tidur malam kecuali sedikit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf (19), Bab: 
Keutamaan Qiyamul tail (2)) 

Penjelasan 

bj : Sisi-sisinya dibangun. 

: Dua sisi. 

Jill adalah dua kayu untuk menarik timba 
dari sumur, khaththaf adalah besi yang ada 
di sisi kerekan sumur. Khalil menjelaskan, 
Jj\ Uy adalah bangunan di sekitar sumur, 
kayu untuk kerekan sumur dipasang pada 


1024 



bangunan itu. Mihwar adalah besi untuk 
kerekan sumur. 

jLS : Kau tidak takut, maknanya; tidak ada 
rasa takut padamu setelah ini. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, maksudnya tidak ada 
rasa takut ataupun bahaya padamu. 

JllJI & JiJ untuk angan-angan , Y untuk 

syarat, karena itu jawabnya tidak disebut. 


KEUTAMAAN ANAS BIN MALIK m 

HADITS KE-1612 


anak Anas adalah rahmat, kebaikan, dan 
manfaat tanpa menimbulkan bahaya berkat 
doa Rasulullah 


HADITS KE-1613 
. - • 


-nvr 

IjL^l O^ji-l Ui 4JJI 

ai ui <( Jju, f i i Isij JjJu 

ha->- uaL 11 :qI VI 


\j :cJ\3 jtlluu fl 

aJU^aS I jLglil :J\S a] 4131 ^jl tiiLoli- j*il 4131 

i j (tea; »lc Jl «jL IV i_>bS” A" : j A»-^»-!) 


•T > sf . ' * 


Anas as meriwayatkan dari Ummu Sulaim 
yang berkata, "Wahai Rasulullah, ini Anas 
pembantumu. Berdoalah kepada Allah 
untuknya. Beliau lalu berdoa, 'Ya Allah, 
perbanyaklah harta dan anaknya serta 
berkahilah apa yang Engkau berikan 
kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa agar 
memiliki banyak harta dan barakah (47)) 

Penjelasan - - - 

Imam An-Nawawi menjelaskan, terkabulnya 
doa beliau ini termasuk sal ah satu tanda 
nubuwah. Hadits ini menunjukkan 
keutamaan-keutamaan Anas, menunjukkan 
keutamaan orang kaya atas orang miskin, 
menunjukkan sebuah etika indah; ketika 
mendoakan sesuatu untuk orang lain terkait 
dunia, sepatutnya disertai mencari berkah, 
menjaga nikmat dan semacamnya. Anak- 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
menyampaikan suatu perkara rahasia 
kepadaku hingga setelah itu aku tidak 
memberitahukannya kepada siapa pun. 
Dan sungguh Ummu Sulaim menanyakan 
kepadaku tentang rahasia tersebut, tapi aku 
tidak juga memberitahukannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Menjaga rahasia(A6)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN SALAM m 


HADITS KE'1614 

, • , , ' j S f • i , > • , 

Cju U :Jli ^lij Jam i -MM 

4131 -U*J Alii jil Ail 

iSi & M~{j) aa*)I 1 #JA cJJi A^i} 

•**» ^ 

(iVij-sipj 

Jufr \1 :jLalS|l ir : j 

(ajx> aIjI 


Sa'ad bin Abi Waqash m berkata, "Aku 
tidak pernah mendengar Nabi jg bersabda 


1025 



kepada seorang pun yang berjalan di muka 
bumi ini bahwa ia termasuk penghuni surga, 
kecuali kepada Abdullah bin Salam. Dan bagi 
Abdullah bin Salam juga turun ayat ini (yang 
artinya), ' Dan juga telah bersaksi seorang 
dari Bani Israil/” 2 ' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Salam is® (19)) 

Penjelasan 

jc. : Sifat mu'akkad untuk lit , 
seperti firman Allah tss berikut; (j CIS j* Uj 
“Dan tidak ada suatu binatang melata 
pun di bumi.” (HOd: 6) Agar lebih merata dan 
meliputi. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, “Abu 
Bakar di surga, Umar di surga, All di surga,” 
dan seterusnya hingga Nabi menyebut 
sepuluh sahabat. Juga diriwayatkan, Nabi 
M mengabarkan bahwa Hasan dan Husain 
adalah pemimpin para pemuda surga, 
Ukkasyah termasuk di antara para penghuni 
surga, demikian halnya Tsabit bin Qais dan 
sahabat lain. Ini tidak berseberangan dengan 
perkataan Sa'ad yang menyatakan, “Aku 
tidak mendengarnya,” juga tidak menafikan 
pemberitahuan kabar gembira surga untuk 
sahabat lain. Andai Sa’ad menafikan hal ini, 
yang menegaskan lebih didahulukan. “Dan 
seorang saksi dari Bani Israil mengakui 
(kebenaran)yangserupadengan(yangtersebut 
dalam) Al-Qur’an lalu dia beriman, sedang 
kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya 
Allah tiada memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim” (Al-Ahqdf: 10) Jumhur 
menyatakan, saksi yang dimaksud adalah 

21 Imam Nawawi berkata, 'Disebutkan dalam hadits sahih 
bahwa Nabi bersabda, 'Abu Bakar masuk surga, Umar 
masuk surga dan Ali masuk surga.../ dan seterusnya 
hingga orang terakhir dari sepuluh orang yang diberi kabar 
gembira masuk surga. Dalam hadits sahih juga disebutkan 
bahwa Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda 
ahli surga, Ukasyah juga termasuk bagian dari mereka, 
begitu pula dengan Tsabit bin Qais, dan lainnya.' 

Menurut Jumhur, saksi dari bani Israil terseout adalah, 
Abdullah bin Salam. 


Abdullah bin Salam. Makna ayat; katakan 
kepadaku, bahwa Al-Qur’an berasal dari 
sisi Allah dan kalian mengingkarinya wahai 
orang-orang musyrik, padahal ada seorang 
saksi dari Bani Israil mengakui kebenaran 
yang serupa, yaitu berasal dari sisi Allah. Saksi 
tersebut beriman sementara kalian sombong 
untuk mengimaninya. 


HADITS KE-1615 


• •- • ' ti • i , • ' ° .. 

D? 0 s " 411 1 

Q LJla- : Jll ollc- 

^ fe jSf jp jfe 

Hjf" p jj? <u^l JaI 

:lp\| C%l>b <&\ :C.Ju3 <4 £aJJ 

Gjj coj 3b fi (1Z 1 U JJ: D? 

m i . 

IfUa+oAS <aL*j 4111 04 c- Jp 

ly aJ u L >1 

a jrfl <fj> $ s cat £ yb/'jl 


£ 3 j 3 UUfliU w i cJl3 


I4JIJ (CJaAJLMfli (3u*JL*tl :iJ J*Ad ojJjrJU 

Sjit ipjl < 3 Jij UjjJl JUJ : jul 
jp cjtl Jijji sj> sj^i oiijj 

DJ 4111 ali- jijJl 3 bj ojlj jjSC^l 


1026 



(*i£- -Oil tfbj j, -Oil 


(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Salam m (19)) 


Qais bin Ubad berkata, "Aku pernah duduk 
di masjid Madinah lalu datang seorang laki- 
laki yang tampak pada wajahnya tanda- 
tanda kekhusyukan. Orang-orang berkata, 
"Inilah seseorang di antara calon penghuni 
surga." Orang itu kemudian mengerjakan 
shalat dua rakaat secara ringan (tidak lama) 
lalu keluar masjid. Aku mengikutinya lalu 
aku berkata, "Ketika Anda masuk masjid 
tadi orang-orang mengatakan bahwa Anda 
termasuk calon penghuni surga." Orang itu 
berkata, "Demi Allah, sungguh tidak patut 
bagi seorang pun mengatakan suatu hal 
yang tidak diketahuinya. Aku akan ceritakan 
kepadamu apa alasannya. Sungguh aku 
pernah bermimpi pada zaman Nabi ££ lalu 
aku ceritakan mimpiku kepada beliau. Dalam 
mimpiku itu seolah aku melihat taman yang 
luas, suasananya yang hijau nan asri, di 
tengahnya ada tiang-tiang dari besi. Bagian 
bawahnya adalah bumi sedangkan atasnya 
adalah langit. Pada bagian atasnya ada tali. 
Dikatakan kepadaku, "Mendakilah." Aku 
katakan, "Aku tak sanggup." 

Kemudian datang kepadaku orang yang 
membantuku, lalu ia mengangkat bajuku 
dari belakangku sehingga aku mampu 
mendakinya hingga ketika sudah berada 
di atas aku pegang tali tersebut. Dikatakan 
kepadaku, "Berpeganglah." Maka aku 
sanggup memegangnya dan sungguh tali itu 
berada pada genggamanku." Kemudian aku 
ceritakan mimpiku itu kepada Nabi maka 
beliau berkata, "Yang dimaksud dengan 
taman itu adalah Islam sedangkan tiang-tiang 
itu adalah tiangnya Islam dan tali itu adalah 
al-'urwat al-wutsqa (kalimat tauhid)) Dan 
kamu berada dalam Islam hingga meninggal 
dunia." Orang itu adalah Abdullah bin Salam. 


Penjelasan 

: Meringankan keduanya. 

j&y Sf U 6* pH U aIiIj : Karena mungkin 
hadits Sa'ad tidak sampai kepadanya, atau 
sampai padanya namun ia tidak suka dipuji 
dengan hal itu sebagai bentuk sikap tawadhu 
dan tidak in gin tenar. 

3lS : Maksudnya pengingkaranku terhadap 
mereka. 

jfS : maksudnya Abdullah bin Salam, saksi 
mata. 

: Pelayan. 

: Maksudnya apa pun yang terkait 
dengan agama. 

ijLi. : Lima rukun Islam, atau kalimat 
syahadat saja. 

i; * Ji-jll Mj : Kemungkinan 
penuturan tersebut adalah kata-kata 
Abdullah bin Salam. Tidak kenapa Abdullah 
bin Salam memberitahukan hal tersebut dan 
yang ia maksud adalah dirinya sendiri. Atau 
mungkin penuturan ini berasal dari kata-kata 
perawi. 


KEUTAMAAN HASSAN BIN TSABIT 


HADITS K.E-1616 


(jj COU -N’U’I 

iJUwj (l-umJI 

si n* 9** - «. * .it * c' 

I «-> dAJLo J&. JA JLmJI CJ : JU3 

tu*i\ 4AJb : JUl yl jl 


1027 



(i£=u^ll1 jS"i t— A j 1 :jii-l »ju i_»l^” OA :j 


Al-Bara' berkata, "Nabi 3$; bersabda kepada 
Hassan, 'Balaslah cemoohan orang-orang 
kafir dan Dibril selalu membantumu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 


Hadits Hassan bin Tsabit m, meriwayatkan 
dari Sa'id Al-Musayyab, ia berkata, "Umar 
bin Khatthab pernah berjalan melewati 
masjid dan saat itu Hassan sedang 
melantunkan syair. Lalu Umar berkata, "Dulu 
saya pernah melantunkan syair di masjid 
ini dan kala itu ada seseorang yang lebih 
mulia daripadamu (yakni Rasulullah £§))" 
Kemudian Hassan menoleh kepada Abu 
Hurairah seraya berkata, "Saya bersumpah 
kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu 
Hurairah, pernahkah kamu mendengar 
Rasulullah jg bersabda, "Wahai Hassan, 
balaslah cemoohan orang kafir itu. Ya Allah, 
kuatkanlah ia dengan rOhul qudus (Malaikat 
Jibril))" Abu Hurairah menjawab, "Ya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

Penjelasan 

iiii ollij : Umar lantas mengingkari Hassan. 

JiiU : Aku memohon kepadamu dengan 
menyebut nama Allah. 

: Jirbil, ruh di-mudhaf-kan kepada 
kudus yang berarti suci. 


HADITS KE-1617 


- Penjelasan - 

: Dari kata J* £ (mencela), kebalikan 

dari memuji. 

^1* : Dari kata muhajah, membalas celaan 
mereka. 

elii , : Dengan bantuan dan pertolongan. 
Ini menunjukkan, boleh mencela dan 
menyakiti orang-orang kafir selama mereka 
tidak memiliki jaminan am an, karena Allah 
memerintahkan untuk memerangi dan 
bersikap kasar terhadap mereka. 


HADITS KE-1618 

* * * C M « ■" . a > $ * Jj * ^ 

:JU» 

• 'll s? - ?««> -• < i s - 2 ■» t 


: | • I. sv s - • *1* * z * i 

Ajv3 j| ;Cju5 JCX 

J • »" ^ ^ • 

Y Oi O* *r , V It :v-oUH <— "l\ :j 4>^»-t) 

(4 i LmJ 


Hadits Aisyah diriwayatkan dari Urwah, 
ia berkata, "Ketika aku memaki Hassan di 
dekat Aisyah, maka Aisyah berkata, 'Engkau 
jangan memakinya karena ia dahulu telah 
membela Nabi 


^Jl JIS :JV5 t i£ 3)1 (gj s \£\ ->-vw 

j\ jJLj 4J1& 3)1 



(t S ai^HI^ uL 1 : jii-1 tju oA : j 


(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Orang yang tidak suka dicaci nasabnya (16)) 

Penjelasan 

: Membela. 


1028 



HADITS KE-1619 


\JLL>0 :J\I 

\JbJutJa tColi 

5j 3 C# JLa»- : J\Jj tiJ oCjU tl^xA 

iJ cJul if Jj* JrfjJ 

ciil : jll . JUji' cJ3 <ii!S3 :ii|\c 

Ai j\l Jij dCii ji-JJ 0^ fj 

:oJvil tf fJ4 !# j> s <$$}) 

<£§£ 5 ^ a!\ : tf cjil ^s5» ^ iif oilc. ^ 

jdij Ai fin tjpj i& 

(liii^jl i^oi> uL rt :(J^UJlI ybS' It : j <^>f) 


Hadits Aisyah %% , diriwayatkan dari Masruq, 
ia berkata, "Aku menemui Aisyah 
sementara Hassan bin Tsabit di sampingnya 
tengah melantunkan bait-bait sya'ir untuk 
memujinya. Hassan bersya'ir: 

Yang memelihara dirinya, teguh dan tidak 
mudah terperdaya 

Jadilah ia sasaran orang-orang yang lalai. 

Aisyah berkata kepadanya, Tetapi kamu 
tidak termasuk seperti itu.' Aku bertanya 
kepada Aisyah, 'Mengapa Anda mengizinkan 
dia menemuimu, padahal Allah telah 
berfirman (yang artinya), 'Dan orang yang 
berperan besar di antara mereka baginya 
akan mendapatkan siksa yang besar.'" (An- 
NOr: 11)) 

Aisyah berkata, 'Siksa apakah yang lebih 
berat dari kebutaan?' Aisyah melanjutkan, 
'Sungguh dia pemah membela Rasulullah jg 
untuk mencaci musuh.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
Peristiwa ifki (berita bohong) (34)) 


Penjelasan 

Olii : Wanita yang teijaga (dengan 
pernikahan) dan menjaga diri. 

0 'j 3 : Sempurna akal. 

ty U : Tidak menuduh atau mencurigai. 

artinya engkau mengira seseorang, 
entah mengira baik ataupun buruk. 

: dengan tuduhan. 

J>:Lapar,maknanya;janganlahmenggunjing 
orang, karena jika kau menggunjing orang, 
kau kenyang memakan daging mereka. Majaz 
ini mengisyaratkan firman Allah ags , "Adakah 
seorang diantara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati V (Al- 
Hujurfit: 12). 

: Jamak ghafilah, yaitu wanita yang 
menjaga diri dan lalai dari keburukan, 
maksudnya membebaskan si wanita tersebut 
dari menggunjing orang. Kaitan kenapa 
ghibah disebut memakan daging orang 
adalah karena daging menutupi tulang, 
seakan menggunjing orang menyingkap tabir 
penutup orang yang digunjing. 

uJJj S cJj : maksudnya kau menggunjing 
dan membicarakan kata-kata para penebar 
berita dusta. 

4 jJ : dengan membuang nun rafa' 
untuk meringankan bacaan. Ibnu Malik 
menjelaskan, bentuk seperti ini ada dalam 
tutur kata fasih, baik prosa maupun puisi, 
" Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita 
bohong itu baginya azab yang besar.” (An- 
Nflr: 11) Makna ayat; siapa di antara mereka 
yang mengambil bagian terbesar dalam 
penyiaran berita dusta, ia mendapat azab 
yang besar. 

: membela. 


1029 



HADITS KE-1620 

gpJl :cJll tiiSlft vLj.x> 

: j\S 4 jd^j aJc. tflt 

U? jLfe JJl*L& rjUi- jul ^ 

{y* Sjk!}\ J S5 


Aisyah ^ berkata, "Hassan meminta izin 
kepada Nabi $j% untuk mengejek kaum 
Musyrikin (Quraisy) lalu beliau bersabda, 
'Tapi bagaimana dengan nasab (keturunan) 
ku?' Maka Hassan berkata, 'Aku pasti 
akan mengeluarkan (menyelamatkan) 
baginda dari mereka sebagaimana rambut 
dikeluarkan dari adonan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Orang yang tidak suka dicaci nasabnya (1 6)) 


- Penjelasan 

uS : Bagaimana kau mencela mereka 
sementara nasabku menyatu bersama 
mereka. 


dp Sjjilll uf JASiiS? : Aku akan 
bertindak lembut untuk melepaskan 
nasabmu dari celaan mereka, sekira tidak ada 
sedikit pun di antara nasabmu yang terkena 
celaan bersama nasab mereka, seperti halnya 
ketika sehelai rambut dipungut dari adonan 
tidak menyisakan sedikit pun bagian dari 
rambut tersebut pada adonan, berbeda 
dengan jika kau menarik sesuatu yang kuat, 
sesuatu tersebut mungkin saja terputus 
sehingga masih ada sisanya. 


KEUTAMAAN ABU HURAIRAH AD- 
DAUSI m 


HADITS KE-1621 


5 f" | f, <.S „•> ? * » * 

uj : Jl3 Ujlj* - 


* A 


4&1 4ii\ Jp Ul 

\rj*\ cJi' di kP &!} fLj & 

ejk? jp ^ (P ^ & 

colfj JJUall 5j d^j 

& oj^ii pOJl fjiiiS jii$l 

: jvlj {£ olS fLj Al J* 4 &I 


■» : S- si s* s - .» •- . - 

|U ^fl}l " - 1* ^jA 

• £'••* > ,• ' 't ' •> ' ' 

O w Lu *i Cmw) U J>\j jjl^9 jjp 

(• jJnUi C*jtT jJ—y *.^6- 41)1 ^*0 o! JV5 


Abu Hurairah an berkata, "Kalian 
beranggapan bahwa Abu Hurairah s& (yakni 
dirinya sendiri) terlalu banyak meriwayatkan 
hadits dari Rasulullah jg dan hanya Allah 
yang memberi janji. Aku adalah orang miskin 
yang selalu menyertai Rasulullah dengan 
perut yang cukup berisi makanan pokok 
saja. Kaum Muhajirin selalu disibukkan oleh 
perdagangan di pasar-pasar sedangkan 
kaum Anshar disibukan oleh pengelolaan 
hartanya. Maka, suatu hari aku menyaksikan 
Rasulullah ^ bersabda, 'Siapakah yang 
mau membentangkan kainnya hingga 
aku menuntaskan ucapanku kemudian ia 
menggenggamnya dan tidak akan pemah 
lupa terhadap sesuatu yang ia dengarkan 
dariku?' Seketika itu juga aku hamparkan 
kain yang ada padaku. Demi Zat yang 
mengutusnya dengan kebenaran, aku tak 


1030 



pernah lagi lupa apa pun yang aku dengar 
darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Hujjah atas orang yang berpendapat bahwa 
hukum-hukum Nabi s® bersifat jelas dan 
terang (22)) 


Penjelasan 

if-pi Jilj : Maknanya, Allah akan 

memperhitungkanku jika aku sengaja 
berdusta dan memperhitungkan orang yang 
berburuk sangka kepadaku. Al-Qasthalani 
menjelaskan, rangkaian kalimat ini adalah 
kata-kata sisipan, dan rangkaian kata ini 
harus ditakwilkan, karena bentuk kata jiU 
bisa untuk tempat, waktu, atau mashdar, dan 
ketiganya ini tidak tepat, sehingga harus ada 
yang disembunyikan atau dilalui seperti yang 
ditunjukkan oleh konteks kalimat. 

: Seorang miskin di antara orang-orang 
miskin ahlush shuffah. 

jli? 6 : Mengenyangkan perut, maksudnya 

aku tidakpemah meninggalkan beliau. Artinya, 
Abu Hurairah tidak pemah ketinggalan Nabi 
3g§ karena khawatir tidak dapat makan. 

jLUl : Kiasan untuk jual beli, karena ketika 
berjual beli, mereka beijabat tangan sebagai 
pertanda jual beli berlaku. Ketika sudah 
teijadi jabat tangan, kepemilikan berpindah 
tangan, dan masing-masing dari penjual dan 
pembeli memiliki apa yang diterima (penjual 
menerima harga dan pembeli menerima 
barang). 

: jamak bisa untuk mudzakkar 
maupun muannats. Disebut karena orang- 
orang yang berada di pasar berdiri di atas beds. 

Jp (Ujji : Kaum Anshar 

sibuk mengurus Iadang mereka. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini mengandung 
mukjizat nyata Rasulullah 


KEUTAMAAN AHLI BADAR DAN 
KISAH HATH IB BIN ABI BALTA'AH 

HADITS KE-1622 
(AJbu < 4 JLt <UJl 

- . 1 

# I + >+. 


ui cfLj A* &\ 

l/tf ji Qiifill :j\S & Sljuil} 

*•*.*.< 9 \'S l"- - \' I' ?!• ; - 

ojJOxS iUUj (AJUxb 1$ jli <Udjj 

£is$ 3 i jri-i :dii iLeiib U>j jii 

: U Ju 3 ^ U 

aj \gS 1^1% & a 4->U 0311 JaM jf 

4 ? bid ^Juuj aJlC- 4 JJl 4 JJI jj-jj 

bt Ji yj # 

4 JJi J-i 4 AJ 1 {^tj y\ 

A-it <Ull 4 jill Jill jJu/j 

•jp <dii 4^3 U :jvl life u 44?^ 5 

ijr? ' (43 ^ 

0U135 jLJj <4? 

M ‘|l4 14*13 ^ 

\Z j&u* f of & <2$ ^ 

daljojl % JJSl Uj ^135 5pi 

fill jjij jul JJu J&Jb % 

Juts jusj ^AC' 4111 ^*9 

J 3 UJI IJLte jit opbl 4 JJI b 

Jjssu jl 4 JJl (iuj Jo Lsj tl^Jo JL^>o Jl 9 AjI 

• i, s' *' 1 • ? T- 'T * s i - 

JU^ ^Lio>) U Jo Jai ^Jp aU 9 i Ai 

«} 1 


1031 



uL aI jf-' ®*\ ^ (^UiJI 4^>i) 

(*U)t p£=»jo£j [£j jkc IjJlJoJ 'i :Jl*j *1)1 J_jij 

Ali m berkata, "Rasulullah |g mengutusku 
beserta Az-Zubair dan Al- Miqdad bin Al- 
Aswad. Beliau bersabda, 'Berangkatlah 
kalian hingga sampai di taman Khakh karena 
di sana ada seorang wanita berkendara 
yang membawa surat. Ambillah surat itu 
darinya.' Laiu kami berangkat hingga ketika 
tiba di taman, kami mendapatkan wanita 
itu. Kami berkata kepadanya, 'Keluarkanlah 
suratnyal' Wanita itu berkata, Tidak ada surat 
padaku.' Kami berkata, 'Kau keluarkan surat 
itu atau kami lucuti pakaianmu.' Akhirnya 
ia mengeluarkan surat dari dalam sanggul 
rambutnya. 

Setelah itu, kami menemui Rasulullah gg 
dengan membawa surat itu. Ternyata surat 
itu ditulis oleh Hathib bin Abi Balta'ah yang 
ditujukan kepada orang-orang musyrikin 
dari penduduk Mekah. Dia mengabarkan 
tentang rencana Rasulullah $ 5 . Lalu Rasulullah 
bersabda, "Wahai Hathib, apa yang kamu 
lakukan ini?" 

Hathib berkata, 'Wahai Rasulullah, 
jangan terburu-buru bersikap kepadaku. 
Sesungguhnya aku orang pendatang 
dalam suku Quraisy dan aku bukan bagian 
dari keluarga mereka. Sedangkan orang- 
orang yang bersama engkau dari kalangan 
Muhajirin memiliki kerabat dari Mekah di 
mana keluarga mereka akan melindungi diri 
dan harta mereka. Aku ingin ketika aku sudah 
tidak memiliki nasab keturunan di tengah- 
tengah mereka ada orang-orang yang aku 
jadikan pelindung bagi kerabatku. Tidaklah 
aku melakukan ini karena kufur ataupun keluar 
dari Islam dan juga bukan karena rida dengan 
kekafiran setelah aku menerima Islam.' 

Maka Rasulullah bersabda, 'Dia sudah 
berkata benar kepada kalian.' Lalu Umar 
berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkan aku 
memenggal leher orang munafik ini.' Beliau 
bersabda, 'Sungguh ia termasuk orang yang 


ikut Perang Badar.Tahukah kamu bahwa Allah 
telah membebaskan para pejuang Perang 
Badar? Dia berfirman, 'Berbuatlah sesuka 
kalian, sungguh Aku telah mengampuni 
kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Mata-mata dan firman Allah Ta'ala: 
" Janganlah kalian menjadikan musuh Ku dan 
musuh kalian menjadi wali-wali (penolong)" 
(14)) 


Penjelasan 

gU. : Sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madinah sejauh duabelas mil dari 
Madinah. 

: Wanita di dalam sekedup. 

lsSUo : Salah satu ta'-nya dibuang untuk 
meringankan, artinya berlari. 

VJillc : Tali untuk mengikat ujung-ujung 
pakaian atau rambut yang dipintal. Al- 
Mundziri menjelaskan, ‘iqash adalah 
melilitkan rambut satu sama lain lalu ujungnya 
dimasukkan ke pangkal (menggulung 
rambut). Pendapat lain mengartikan; 'iqash 
adalah tali untuk mengikat rambut di kepala. 

&& : Yaitu dikaitkan kepada mereka dan aku 
tidak memiliki nasab di antara mereka, kata 
ini berasal dari makna melekatkan sesuatu 
dengan yang lain yang bukan bagian dari 
sesuatu itu. 

& : Nikmat dan jasa. 

iU : Ia berkata jujur kepada kalian. 


KEUTAMAAN ABU MUSA 
DAN ABU AMIR AL-ASY’ARIYYIN 


HADITS KE-1623 

:j\S tile- &\ ,J*y> $ djji- -n<r 

JjU jAj 4jjl ^9 cuS* 


1032 



(Jli jSb Ajv>j <4jl^xsl>b 

j^i Si? :jul .^i jdbj *2* & j* ^)I 

£jp O/S' 1 JLfl :Jlii .J^jl :*) JUl U J 

^ 4 ^ ‘J^jj i$y aj ^ £s& 04?') if 

:Sfli Uiii Sdli sJJ&JI Sj : jiii «6^' 

*4?yj *2*4 tr^* 3 ‘»b* **$ \co |0-) LLs 

jp £$ ci^ Gjil :JVl *S 

SUIi £Uil I^S |>i$ tU^jaftj U^j 

u£& Suit i? : /lii g!3 j j* f i o5\2 

lLU^$SUk& 

(j 1 —aJUaJI Sjjjfc i_jIj 0T .'liljUil <_>bS* It j 

(jLj Jlp 


Abu Musa m berkata, "Ketika aku bersama 
Nabi g§ di Di'ranah antara Mekah dan 
Madinah bersama Bilal, tiba-tiba seorang 
Badui menemui beliau seraya berkata, 
'Apakah engkau tidak menepati janjimu 
kepadaku? Nabi menjawab, Terimalah 
kabar gembira.' Orang Badui itu menjawab, 
"Berulang kali engkau katakan terimalah 
kabar gembira.' 

Kemudian beliau menemui Abu Musa dan 
Bilal, seolah-olah beliau marah. Beliau 
bersabda, 'Orang Badui itu telah menolak 
kabar gembira. Kalian berdua, temuilah 
dial' Maka kami menemuinya. Selanjutnya, 
Nabi meminta baskom berisi air. Beliau 
mencuci kedua tangan dan wajahnya 
serta menyemprotkan air dari mulut beliau 
ke baskom, kemudian beliau bersabda, 
'Silahkan kalian berdua minum, siramkan 
ke wajah kalian, dan tengkuk kalian serta 
terimalah kabar gembira.' 

Keduanya lantas mengambil baskom dan 
keduanya melaksanakan perintah Nabi 


Ummu Salamah lantas berseru dari balik tabir 
Tolong sisakan air itu untuk ibu kalian.' Maka 
keduanya menyisakan air itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), 
Bab: Perang Thaif pada bulan syawal tahun 
delapan hijriyah (56)) 

Penjelasan 

&jJ|3 its cjs : Ad-Dawudi menjelaskan, ini 
keliru, yang benar adalah antara Makkah dan 
Thaif. 

: Bergembiralah karena jatah pembagian 
yang tidak lama lagi akan tiba, atau pahala 
besar atas kesabaran. 

kS qS : Menyemprotkan air dari mulut. 
lfcj»f : Menuangkan. 

SUut ; Sisakanlah. 

U&& : Maksudnya dirinya sendiri. 

: Sisa. 


HADITS KE-1624 

^ ^ ji i i ^ ^ | f > 0 ^ 

i(JV5 i as£> <uJl 

y* 4lLft 4&1 ^9 £gi)i ui 

ojji jj jp ja\& bt 


'*+» . 

JV5 JuUJ, 1 &\ ffij 

y ^ j?' <iy j?' 

si si 

.11 lllfi 3L21 U 11 £ -Ai 11 .vJt 


Jl jLili 3UoJ ^0 jLc- U :cJJi .ajJl 

2JUOA9 ^jjl 3b : jlJal <(^^a £)l 

jjli cJiU-j i^jii Jj J15 uil iiLal 3 

;#> ^ H\ ^5 Sll 

Uil jsl :^\p ^ dil 


1033 



<Ua jyj <<U£^Ls Ijj& puls :Jl9 du>Utf 

*3ft & £$Jf (irf U :JV5 idl 


jj! <J :*) jij tp^Llll p-lj 

6u li gy <u -a £ 

* ** 

ta if * ia ^j g# Ar & 

yf >j *ti> a i&fc <*zij oji JjZ i\ 

j»J <1 %>Jp& jUj \ftjl3 i) Ji J\5j 

ftf ?#» : # 

jjl y&ji jg : jil fi 

yllll Jj :c!a 3 ,j-&i 

•*" * 

&4| <&S ^ £ f&l : jul 

^ dG*ty> :(^J-1 £#) 5^ Jli) 

(jj^Uaj! #ljfr ujI 9# i_jbS” 11 (JljVivJI 


Abu Musa m berkata, "Ketika Nabi ig telah 
selesai dari perang Hunain, beliau mengutus 
Abu Amir” memimpin pasukan ke Authas. 
Lalu Abu Amir menemui Duraid bin Shimah 
dan Duraid sendiri terbunuh. Kemudian Allah 
menghancurkan para pengikutnya." 

Abu Musa melanjutkan, "Rasulullah 
mengutusku bersama Abu Amir, kemudian ia 
terkena panah pada lututnya. la dipanah oleh 
Dusyami hingga menancap di lututnya. Aku pun 
menemuinya dan bertanya, 'Wahai paman, 
siapa yang memanahmu?' la memberi isyarat 
dan berujar, 'Dialah yang telah membidikkan 
panah kepadaku.' Maka aku memburu dan 
berusaha menemuinya. Ketika melihatku, ia 
melarikan din, tapi aku terus mengejar seraya 

22 Ubaid bin Sulaim bin Khudhar Al-Asy’ari, paman Abu 
Musa Al-Asy'ari. 


berkata, 'Apa kamu tidak malu, tidak bisakah 
engkau berhenti melarikan diri?' 

la pun berhenti dan kami bergantian menebas 
dengan pedang. Pada dua kali sabetan yang 
selanjutnya aku berhasil membunuhnya. 
Kemudian kukatakan kepada Abu Amir, 
'Allah telah membunuh kawanmu.' Abu Amir 
kemudian berujar, 'Tolong cabutlah panah ini 
dariku.' Maka aku mencabutnya sehingga dari 
lukanya mengalir banyak darah.' Abu Amir 
berkata, 'Wahai keponakanku, sampaikan 
salam kepada Nabi dan katakan agar 
beliau memohonkan ampunan untukku.' 

Kemudian Abu Amir menyerahkan pimpinan 
pasukan kepadaku, dan tak lama kemudian ia 
meninggal. Aku pulang dan menemui Nabi sgjj 
di rumahnya di atas tempat tidur yang terbuat 
dari pelepah kurma beralaskan kasur sehingga 
membekas di punggung dan pinggangnya. 
Aku sampaikan kepada beliau semua berita 
kami dan berita Abu Amir yang berpesan agar 
dimohonkan ampun. Nabi kemudian meminta 
air, lalu berwudhu dan mengangkat kedua 
tangannya seraya berdoa (yang artinya), 
'Ya Allah, berilah ampunan kepada hamba- 
Mu yang lemah, Abu Amir.' Aku melihat 
ketiak Nabi yang putih, kemudian beliau 
memanjatkan doa (yang artinya), 'Ya 
Allah, jadikanlah ia pada hari kiamat lebih 
tinggi daripada sebagian makhluk-Mu dari 
manusia/ Kemudian aku berkata, 'Dan aku 
juga mohonkanlah ampun.' Maka Nabi berdoa 
(yang artinya), *Ya Allah, ampunilah Abdullah 
bin Qais atas dosanya dan masukkanlah ia 
pada hari kiamat di tempat yang mulia.'" 

Abu Burdah berkata, "Satu doanya untuk Abu 
Amir dan satunya lagi untuk Abu Musa." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
Perang Aauthas (55)) 

Penjelasan 

: Ia adalah Ubaid bin Sulaim bin Hudhar 
Al-Asy’ari, paman Abu Musa Al-Asy 1 ari. 


1034 



Jtejt : Sebuah lembah di kawasan Hawazan. 
Demikian penjelasan dalam Al-Q&m&s. 

y* : la dipanah seseorang dari Jasyam, 
nisbat kepada Bani Jasyam. 

iSsli : Anak panah. 

<s# Ji : Maksudnya menoleh, 
seharusnya yang dikatakan adalah; J) 

J3 : Berlalu. 

iVd\j : Aku berjalan mengikuti jejaknya 
(mengikutinya). 

J&S : Menahan diri untuk berpaling. 

id i iL. 15U : Air muncul, terangkat tinggi, 
mengalir, dan tidak berhenti mengalir. 

j# : Tikar yang disulam dengan pelepah 
kurma dan lainnya, diikat dengan tali atau 
semacamnya. 

jipi jtij jif ji : Dijelaskan dalam An-Nihayah ; 
rimal adalah sesuatu yang disulam. 

Hljf Suii : Mim pada SU-ii bisa difathah, 
keduanya bermakna tempat dan mashdar, 

C / : Yang baik. 

: Salah satu dari dua doa. 


KEUTAMAAN AL-ASY’ARIYYIN 


HADITS KE-1625 

^ . > ? * * 


4i\ y* JV5 :JVS gl Aioi -W© 

'UJj O \y&\ O JsH 

& 4A &&S &r gTj43b 




ji p cJ5” ^13 

j') jail yj 3 

jl 51 ^ Jll tjjJijl (jii 


(jj^> IjL rA 1 CtbS* "\l 1(3 4^-ji-l) 


Abu Musa m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Sungguh aku mendengar suara ketembutan 
orang-orang As/ari dengan bacaan Al- 
Qur'annya ketika mereka memasuki malam 
hari. Aku juga mengetahui rumah-rumah 
mereka karena kemerduan suara mereka 
dengan Al-Qur'an di malam hari, walaupun 
aku tidak pernah melihat rumah-rumah 
mereka di siang harinya. Di antara mereka 
ada yang sangat cekatan jika menemui kuda 
perang atau musuh." Nabi bersabda kepada 
mereka, "Para sahabatku menyuruh kalian 
agar kalian melihat mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

hjj : Disebutkan dalam Al-Mishbdh, rafaqah 
adalah rombongan yang Anda dampingi 
dalam perjalanan, selanjutnya ketika Anda 
berpisah dengan rombongan, saat itu kata 
rafaqah (pendampingan) sudah tidak ada 
lagi, bentuk jamaknya JS, sama seperti kata 
burmah dan biram. Jtljlt adalah orang yang 
Anda temani. Khalil menjelaskan, kata rafiq 
tidak hilang dengan perpisahan. 

fgs. : Sifat untuk hikmah seseorang dari 
mereka, atau sifat untuk ilmu seseorang dari 
kabilahAsy’ar. 

: Kalian menunggu mereka, dari kata 
intizhar. Makna; karena sangat berani, ia 
tidak pernah melarikan diri dari musuh, tapi 
menghadapi mereka dan berkata kepada 
mereka kala mereka hendak pergi berlalu, 
“Tunggulah, para penunggang kuda yang 
akan mendatangi kalian untuk menyerang 
kalian.” Ini terkait musuh, sementara jika 
dikaitkan dengan kuda, kemungkinan yang 
dimaksud adalah kuda kaum muslimin, 
untuk mengisyaratkan bahwa para teman- 


1035 



temannya adalah pasukan pejalan kaki, ia 
memerintahkan para penunggang kuda 
untuk menanti agar menyerang musuh 
secara bersama-sama. Demikian dinukil Al- 
Qasthalani dari Al-Fath. 


tan ah. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
hadits ini menyebutkan keutamaan orang- 
orang Asyar’i, keutamaan mementingkan 
dan membantu orang lain, keutamaan 
mencampur bekal dalam perjalanan dan 
keutamaan menggabungkan sesuatu ketika 
hanya tersisa sedikit saat bermukim. 


HADITS KE-1626 


4JJl j^ill jll :jlS £$1 -\v\ 

j? yjSii i\&\ 


V I M (a * * 'S*l Si !«• •! 

s u l <3- •J—*- *•’ <£ 

(4*? 

^Uklt j i£fl Jl (jU \ tv : j (jjliaJI 4^i.t) 

(j^b -H^b 


Abu Musa sss berkata, Nabi $5j bersabda, 
"Sesungguhnya orang-orang As/ari jika 
mereka berperang atau harta kebutuhan 
keluarga mereka di Madinah menipis maka 
mereka mengumpulkan apa saja milik mereka 
pada satu kain lalu mereka membagi rata 
di antara mereka. Mereka adalah bagian 
dariku dan aku adalah bagian dari mereka." 23 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kerjasamd ' (47), Bab: 
Kerjasama dalam makanan, kuda besar dan 
barang dagangan (1 )) 

- Penjelasan 

ijiijf : Perbekalan mereka habis, berasal dari 
kata Jij seakan mereka meiekat di tanah 
karena minimnya penghidupan, seperti 
kata orang; jiJJl C>J artinya seseorang 
menjadi miskin, ia seakan meiekat dengan 


23 Imam Nawawi berkata, 'Dalam hadits ini terdapat 
penjelasan keutamaan As/ariyyin, keutamaan itsar dan 
keaailan, keutamaan mencampur semua bekal safar 
dan mengumpulkannya dalam satu wadah bila terjadi 
kekurangan. 


HADITS KE-1627 

J A > # 

CwJ £^l tiOiA fW ~V\(V 

fcp VI& :JI3 &\ *J\ j* 


tff-j ‘^(3 ^ 5^ 

i&s && jfcftg 

Hxlitl Oga orjs ^ %J &J-J 

I ^ I ^ ^ I - *• “ 5 ^ A X I ^ It A f 

Ui3^3 U4J3 4 jlo lU3b uJU* 

^£sl ‘fjuj 4 *Jl£- 4JJl £giJl 

(iuilil jA <£«) :I2J 

cl JUl? lii-Sj 

* 5ll fl C ** t *" ^ •" S « i ^ 

lH 9 &JJ ^ tUx- f^a 

(Jl ay>-\jb cols' jiJ ojlj 4 Jl£> 4JJl 

life Ji-ol &.&31 

»ji ^ iZUl^VJ .\AJUft 2UJ-5 

IjpftaP Jw OsaJ p\ q tiM 

• > -r.i e *TaS 25! « • 

|0uLitf :Jb joju :aU^1 cJ 15 .oJJb 

•T ^ ai i ^ ^ i. i i ^ j i ^ f a • ^ • I* 

4A)1 4i)l 4 2j^yV 

^ |CJtS' 4AJlj :cJlij (cloxS tplS/j 


1036 



‘fisajoU- jLaiau 4jj| 4JJl Jjlg 

J?j' $„ G‘) ‘j'^ & f^aU lf Jmjj 

<i& <ij ^ £«afe *3^ s'^ii 

% ?&\H fl>i fig fLj £» A» ji 

ji j£? cJS ujfti ji ijgi o>ii 

«Jt£j (^ijj liS* JjSfj jjuj aIIc 4A)\ 

Si ^g sfcfj tfbj ^ */j ouS 

^Jl ;if vffl Jujl Vj gj» Sj 4u?» 
j5* Oj ^ 5 j 5 5 :cJ\l *fLj & &\ 

15? a) CJ3 :cj\l oil US : jll l5§ |5? jll 

AjIA^/j iJj f g sO* Jj ^>-b jloj :J15 llSj 

iLili \ jif ^\ fUj fa*.g {jf* 
aLaIJI ol^g <># d c4g 5SB :cJ\l 
Jrf U CoaAl l5i ** a/a Auyt a/: 
<fj*Uf i ffi*f Vj ‘C>' * r* *#* 

(V^ :o*A-JI pij ^ :»^-l pij) 

-uis :VC^i\ cJ\i (CoX-i-l (JJjg) s3_^ jjl Jll 

a* coiA j i-i ijjt) Ju*£«uj Ajij ui cog 

«* ^ 

(/5> uL r A utf "\1 :j |j|j\4yJI 4^>l) 


Abu Musa m berkata, "Berita hijrahnya Nabi 
M (ke Madinah) sampai kepada kami ketika 
kami di Yaman. Kemudian kami berangkat 
hijrah untuk menyusul beliau bersama dua 
saudaraku, dan aku yang termuda. Kedua 
saudaraku itu adalah Abu Burdah dan Abu 
Ruhm. Kami berangkat bersama 53 atau 52 
orang dari kaumku. 


Kami naik perahu, tapi perahu itu 
mendamparkan kami ke raja Najasyi* 4 di 
Ethiopia. Di sana kami bertemu dengan Ja'far 
bin Abu Thalib dan tinggal bersamanya 
sehingga kami bisa datang bersama- 
sama. Kami bertemu Nabi gg saat beliau 
menaklukkan Khaibar. Selanjutnya sebagian 
orang yang bersama Nabi berkata kepada 
kami — maksudnya para penumpang perahu- 
'Kami lebih istimewa daripada kalian karena 
hijrah.' 

Kemudian Asma' binti Umais,— dia termasuk 
yang datang bersama kami, penumpang 
perahu- menemui Hafshah istri Nabi jg. la 
turut hijrah ke Najasyi bersama rombongan 
perahu. Umar lantas menemui Hafshah dan 
saat itu Asma' ada di sampingnya. Ketika 
melihat Asma', Umar bertanya, 'Siapa ini?' 
'Aku Asma' binti Umais/ jawab Asma.' Umar 
kembali bertanya, 'Kamu turut bersama 
muhajirin yang naik perahu, atau melayari 
lautan itu?' 'Benar,' jawab Asma.' Umar 
berkata, 'Kami lebih istimewa daripada 
kalian karena telah hijrah, dan kami lebih 
berhak terhadap Rasulullah daripada kalian.' 

Mendengar ungkapan ini, Asma' binti Umais 
langsung emosi dan berujar, 'Tidak, demi 
Allah, kalian bersama Rasulullah ^ sehingga 
beliau memberi makan kepada yang lapar 
dan memberi nasihat kepada yang bodoh di 
antara kalian. Sementara itu, kami di sebuah 
negeri atau di bumi yang jauh dan gersang di 
Ethiopia, dan itu semua semata-mata karena 
Allah dan Rasul-Nya. Dan demi Allah, kami 
tidak bisa memberi makan yang lapar, tidak 
pula bisa memberi minum yang kehausan 
sehingga akan kulaporkan ucapanmu 
kepada Rasulullah |g. Kami juga disakiti 
dan ditakut-takuti, dan semuanya itu akan 
kulaporkan kepada Nabi $jj. Demi Allah, saya 
akan bertanya kepada beliau, saya tidak 
akan berdusta, tidak akan meninggalkan 


24 Raja Habasyah 


1037 



kebenaran, dan tidak akan menambah- 
nambahinya.' 

Ketika Nabi jgsj datang, Asma' binti Umais 
berkata, 'Wahai Nabi Allah, Umar berkata 
begini dan begini.' (la melaporkan ucapan 
Umar yang tadi)) Nabi bertanya, 'Lantas 
bagaimana jawaban kamu?' Asma' 
menjawab, 'Tadi aku jawab begini dan begini 
(ia memberitahukan semua jawabannya))' 
Nabi lantas bersabda, 'Dia (Umar) tidak lebih 
berhak terhadapku daripada kalian. Untuk 
Umar dan teman-temannya satu kali hijrah, 
sementara untuk kalian dua kali hijrah.' 

Asma' binti Umais mengisahkan, 'Setelah itu, 
aku melihat Abu Musa dan para penumpang 
perahu datang kepadaku dan menanyakan 
hadits ini. Di dunia ini tak ada sesuatu yang 
lebih menggembirakan mereka seperti apa 
yang disabdakan Rasulullah kepada 
mereka ini.'" 

I 

Abu Burdah meriwayatkan, Asma' berkata, 
"Aku melihat Abu Musa sering mengulangi 
pertanyaannya kepadaku mengenai hadits 
ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

- Penjelasan-- 

jJilj Jii : Mashdar mimi, 

artinya keluamya Nabi jg, maknanya waktu 
keluamya Nabi maksudnya kepergian 
atau hijrah beliau. 

Jl j) : Raja Habasyah. 

: Berpapasan dengan kami. 

Ci^.1 : Karena mereka tinggal Habasyah. 

: Karena rombongan ini naik perahu 
mengarungi lautan. 

: Jamak ba'id, maksudnya mereka jauh 
dari sisi nasab. 

iLkSiil : Jamak baghidh, yaitu saling membenci 
karena agama. 


jclifJl Jif : Nashab sebagai kekhususan, atau 
nida' dengan membuang huruf nida'. 

: Hijrah dua kali; hijrah ke Habasyah 
dan hijrah ke Nabi jg| (Madinah). 

: Secara berbondong-bondong. 


KEUTAMAAN KAUM ANSHAR 


HADITS KE-1628 
r* >k 


Cslji : JV5 (Cfr AX ll J> If -'If a 

- * 

*' lUS Aj^/I oJJfc 


(3 $ ^ 


Tabir ass berkata, "Ayat ini turun mengenai 
kami dari suku Bani Salimah dan Bani 
Haritsah, yaitu, 'Ketika kedua golongan dari 
kalian akan gaga I meninggalkan perang 
bersama Nabi $g.' Tetapi, aku tidak suka 
sekiranya tidak diturunkan kelanjutannya, 
letapi Allah melindungi keduanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
ketika dua golongan dari padamu ingin 
(mundur) karena takut (18)) 

— Penjelasan • - - - 

tXL ^ : Dari Khazraj. 

: Dari Aus. 

UjiJ} ililj : Kala mereka mendapat kemuliaan 
karena pujian Allah dan turunnya ayat terkait 
mereka tentang kebenaran loyalitas mereka. 


1038 



HADITS KE-1629 

31 «j^V v4-f' Cr* jp 

■ " *■' ^ •* 

- *>?{ *&'-■' ••> l* *. •<i'~ --•X > ‘\ >*' 
( AJI JO C,J^». «JUl AjUUj ^5)1 JOj 

»» »» 

J»l>- lij ijj— "\r jwiJI i_AsS” To rj (jjjliJI A»y»-t) 

A X ^4 Jc lyuij Y :Jji yli T 

(Ijihjlj 4ill 


dijelaskan dalam Al-Qdm&s), perang 
ini terjadi pada tahun 63 Hijriyah kala 
penduduk Madinah melepaskan baiat Yazid 
bin Mu'awiyah, Yazid kemudian mengirim 
pasukan besar, pasukan ini kemudian 
menyerang Madinah dan membunuh kaum 
Anshar dalam jumlah besar. Saat itu Anas 
berada di Bashrah, ia mendengar berita 
penyerangan ini, ia sedih atas kematian 
sejumlah kaum Anshar. 


HADITS KE-1630 


Anas bin Malik berkata, "Aku merasa sedih 
terhadap orang-orang yang terbunuh dalam 
peristiwa Harrah. Lalu Zaid bin Arqam menulis 
surat kepadaku dan berita kesedihanku 
ternyata telah sampai kepadanya. la 
mengingatkan bahwa ia mendengar 
Rasulullah sg bersabda, 'Ya Allah, berilah 
ampunan kepada orang-orang Anshar dan 
juga anak-anak kaum Anshar/" 75 
(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: 
Apabila datang orang-orang munafiq (63), 
Bab: Firman-Nya: "Mereka orang-orang yang 
mengatakan (kepada orang-orang Anshar): 
"Janganlah kamu memberikan perbelanjaan 
kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada 
disisi Rasulullah supaya mereka bubar 
(meninggalkan Rasulullah) "" (6)) 

Penjelasan 

clJ : Terbunuh. 

sji-L : Yaitu dalam perang Hurah, di luar 
Madinah di bawah wilayah Waqim (seperti 


J\j : JVd -'IT* 

t y^LJui pLlIjl j oASjj tyA s* 4A1I 

$15 t\ g-liJl CJA & JLsSl jtftf :jul 


0 

jjjiil JjS i_»\j o :jUojYl <— L-ibS” Tf :j **-^>-1) 

(fl) <_ — S—l jXJl jLaj^U pL-J aJlp 4Ul 


Anas as berkata, "Nabi melihat para 
wanita dan anak-anak berdatangan dari 
walimahan. Kemudian Nabi berdiri untuk 
menyambut mereka seraya bersabda, 
'Kalian adalah termasuk di antara manusia 
yang paling aku cintai/ Beliau mengucapkan 
itu sebanyak tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar'' (63), Bab: Sabda Nabi 
untuk orang-orang Anshar: "Kalian adalah 
manusia yang paling aku cintai" (5)) 


25 Peristiwa Harah terjadi pada tahun enam puluh tiga 
Hijriyah. Yaitu ketika penduduk Madinah mencabut baiat 
terhadap Yazid bin Mu'awiyah dan memecatnya dari 
jabatannya. la lantas mengirim pasukan pasukan dengan 
jumlah yang sangat besar untuk meluluh-lantakkan kota 
Madinah hingga banyak sekali shahabat Anshar yang 
terbunuh. Saat peristiwa itu terjadi Anas sedang berada di 
Bashrah. la mendengar hal itu dan merasa sangat bersedih 
atas apa yang terjadi pada orang-orang Anshar. 


---Penjelasan - 

\ji : adalah pemikahan, bisa untuk 

mudzakkar maupun muannats, jamaknya 
J.\£\ untuk lelaki, dan ol^t untuk wanita. 
Kata ini juga berarti makanan jamuan 


1039 



pemikahan. Jlje yang berarti jamuan 
pemikahan berbentuk mudzakkar karena 
nama makanan. 

Slili :Tegakberdiri. 

vp-t & ^JJ\ : Kata didahulukan 
untuk keberkahan, atau untuk 
mempersaksikan Allah dal am kebenaran 
kata-kata yang diucapkan. 


HADITS KE-1631 


: JV5 iilc. 4)1 eUU ^ jJl di£-nn 

Ai 4)1 4^3 ji 5 * Sf^i o;U- 

f£=ul i-hi {jif^ tS&j : JUa jJuy aIIc- 4)1 

Jji i-jU o ijUaiS/l i-jbS” 'IV :j ^SjLOl *»->».!) 

(cJl |j-Ul v- s»-l jUaj^AJ pLdj 


Anas bin Malik && berkata, "Seorang 
wanita Anshar datang kepada Nabi dengan 
membawa bayi. Rasulullah berbincang 
dengannya lalu bersabda, 'Demi Allah yang 
jiwaku berada di tangan-Nya. Kalian adalah 
orang-orang yang paling aku cintai di antara 
semua manusia.' Beliau bersabda demikian 
sebanyak dua kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang - 
Orang Anshar" (63), Bab: Sabda Nabi 
untuk orang-orang Anshar: "Kalian adalah 
manusia yang paling aku cintai" (5)) 


6* !&* ojl& && 

a* 

• • * « «• * > - « . ‘I 

Jji i^Aj \\ ijLajSlI <— i— >bS” ir 

(|- r ijA l_yLj 1 n 1 .j df Ajil 


Anas bin Malik s$& meriwayatkan dari Nabi 
$§ yang bersabda, "Kaum Anshar adalah 
penjaga rahasiaku dan kepercayaanku. Dan 
manusia akan bertambah banyak sedangkan 
mereka semakin sedikit jumlahnya. Karena 
itu, terimalah orang-orang yang baik dari 
kalangan mereka dan maafkanlah orang- 
orang yang keliru dari mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar " (63), Bab: Sabda Nabi s%$: 
"Terimalah kebaikan dari mereka" (11)) 


- Penjelasan 

: Al-Qazzaz menjelaskan, kaum Anshar 
disamakan seperti babat karena babat adalah 
tempat makanan hewan yang menentukan 
pertumbuhannya. Karasy artinyagolonganku. 

igLZj : ‘Aibah adalah tempat untuk menaruh 
barang berharga, maksudnya kaum Anshar 
adalah tempat beliau menitipkan rahasia dan 
amanah. J.IDI : Yaitu selain kaum Anshar. 

6>uj : Maksudnya kaum Anshar, jumlah 
mereka semakin sedikit Ibnu Duraid sabda 
Nabi 5^5 (^le-j iskf) ini termasuk kata-kata 
singkat Nabi jgyang belum pemah digunakan 
seorang pun sebelumnya. 


SEBAIK-BAIK KAMPUNC ANSHAR m 


HADITS KE-1632 


4)1 (jjfJ (iUU jjj -WYS 

’JjJi 1 :J13 ijdlj 41c- &1 & ^ 


HADITS KE-1633 


jvl : jvl tile 4)1 c$?j jI*1 y\ ioai- -nrr 
jlift'l :fLj &1 ^31 


1040 



jo- jji jf jj siocll jIj jLS t gjj£ 

Si fLj fjft 4 >i j* *£\ ^jiU :jJul jiil 

jiiS ^ p£*U . * 09 : J*o3 U-lc. J^afl 03 


Abu Usaid m berkata, Nabi jg bersabda, 
"Sebaik-baik kampung tempat tinggal kaum 
Ansharadalah kampung Bani Najjar, kemudian 
Bani Abdil Asyhal, kemudian Bani Al-Harits bin 
Khazraj, kemudian Bani Saidah. Dan setiap 
tempat tinggal seluruh kaum Anshar adalah 
baik." Lalu Sa'ad berkata, "Aku menganggap 
Nabi ^ tak lain hanya mengutamakan orang 
lain dibanding kami." Maka ia dijawab, "Justru 
beliau telah mengutamakan kalian dibanding 
banyak orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Keutamaan 
rumah-rumah orang Anshar (7)) 


Penjelasan 

jji : Yaitu yang terbaik di antara 
kabilah-kabilah mereka, masing-masing di 
antara kabilah ini menempati suatu wilayah, 
lalu wilayah ini disebut Dar Bani fulan, karena 
itulah sebagian besar riwayat menyebut Bani 
fulan tanpa menyebut Dar. Keutamaan di 
antara mereka ditentukan oleh siapa yang 
lebih dulu masuk Islam dan prestasi yang 
mereka berikan. 


BAIKNYA PERSAHABATAN KAUM 
ANSHAR 

HADITS KE-1634 

• T? • ^ i. • - • • , ) • , 

Oi 0* $*** -h* & jtfr _nrt 

^ -*• 3 1 *J|2 > * * ji | , ^ III*’ 


f ^ ^ a ^ 

lo>l Jol M «UxA jjjlUoj jLaj^I col^ £^l 




f4r? 

j JO»i *-Ai Y\ :iW-l 6T :j tSjiivJI *>^>.1) 


Anas bin Malik berkata, "Aku pemah 
menyertai 3arir bin Abdullah dan ia 
melayaniku." Usia 3arir bin Abdullah lebih 
tua dibanding Anas. Jarir berkata, "Aku telah 
melihat kaum Anshar mengerjakan sesuatu, 
maka aku tidak mendapati seorang pun dari 
mereka kecuali aku memuliakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihacf' (56), Bab: 
Keutamaan melayani dalam perang (71)) 

- Penjelasan 

Cri ' o* 3 : Menurut asal, seharusnya 
dikatakan; ’jjA 3 hanya saja pada 
perbedaan di daiamnya. Kemungkinan 
(jit #) adalah kata-kata Tsabit, perawi hadits 
dari Anas. 

3U»$i oJ'j : Aku melihat kaum Anshar 
mengagungkan dan melayani Rasulullah 

Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits 
Jarir bin Abdullah yang menyebut 
pelayanan yang ia berikan kepada Anas demi 
memuliakan kaum Anshar, merupakan dalil 
memuliakan orang yang berbuat baik dan 
orang-orang yang memiliki hubungan nasab 
dengannya, meski ia lebih muda. Hadits ini 
juga menunjukkan sifat tawadhu, keutamaan, 
dan penghormatan Jabir kepada Nabi jg, 
serta perlakuan baik Jabir kepada siapa yang 
memiliki hubungan nasab dengan beliau jg. 


1041 



DOA NABI KEPADA SUKU GHIFAR 
DAN ASLAM 

HADITS KE-1635 


^ «uc 4jj| ijjy* q\ -Mro 

&1 cflif :jvl <jJuj 

jliij jju.1 i_Aj : j (jijlidl *->^p“0 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
5 ®; yang bersabda, "Suku Aslam, semoga 
Allah menyelamatkannya. Dan suku Ghifar, 
semoga Allah mengampuninya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja' (6)) 

Penjelasan 

iirt iLf : Ulama menyatakan, iil 
berasal dari kata musalamah (berdamai) dan 
tidak berperang. Pendapat lain menyatakan; 
kata-kata Nabi ini adalah doa. Pendapat 
lain menyatakan; kata-kata Nabi ini 
kabar. Al-Qadhi Iyadh menjelaskan daiam 
Al-Masydriq; ini termasuk tutur kata terbaik, 
berasal dari kata iUJu artinya aku berdamai 
dengannya ketika aku tidak melihat sesuatu 
pun darinya yang tidak disuka, seakan Nabi 
5^5 mendoakan mereka agar diperlakukan 
Allah seperti yang mereka inginkan, sehingga 
l+JU. bermakna jeAS juga disebut untuk 
makna jl» , seperti il5V> maksudnya il£S 
(semoga Allah membinasakannya). 


HADITS KE-1636 


&& -nr\ 

I 41 4JJl Jap : jSjlJI ^ <J\I jJuj aJlc- 4JJl 

jliij |JL>t jS”i ^ >— >bS” T\ : j 


Ibnu Umar as meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda di atas mimbar, "Suku Ghifar 
semoga Allah mengampuninya dan suku 
Aslam semoga Allah menyelamatkannya. 
Sedangkan suku Ushayyah, durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja * (6)) 

Penjelasan - 

jlSt : Ghairu munsharifkarem nama kabilah. 

$ 4A>I 'J&. : Semoga Allah mengampuni dosa 
mereka, dosa mencuri para jamaah haji di 
masa jahiliyah. Ini mengisyaratkan bahwa 
dosa yang mereka lakukan sebelumnya, 
diampuni. 

’C^ej : Salah satu keturunan Bani Sulaim, 
nasab mereka terhubung kepada Usyaiyyah. 

tijLjj iiil o-ift : Mereka telah durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya karena membunuh para 
penghafal Al-Qur’an di Bir Maunah. Kabar ini 
tidak boleh diartikan sebagai doa, meski kata- 
kata ini mengisyaratkan pengaduan terkait 
mereka yang mengharuskan mereka tertimpa 
kehinaan, bukan kemaksiatan. Al-Qasthalani 
menuturkan, perhatikan jinas yang begitu 
indah daiam sabda Nabi ini; $ iiii jlic 
"Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka,” 
dan seterusnya, di samping kata-kata ini lebih 
enak didengar dan lebih melekat di hati, jauh 
dari dipaksa-paksakan. Ini termasuk bentuk 


1042 



keselarasan kata. Bagaimana tidak sementara 
sumber kata-kata ini berasal dan orang yang 
tidak bertutur kata bersumber dari hawa 
nafsu?! Kefasihan bahasa Nabi ^ adalah 
puncak yang tidak diketahui ujungnya dan 
tidak bisa disaingi. 


HADITS KE-1637 

1,! -T.S ~ fi , . , ' • * > < „ 

Jb : 4a\ -nry 

** 

jfcjl :fLj &\ jpj 

a hm 

AUi Oji dj* cT* 1 

<_Jh> ljVj T 1\ : j tjljUkJI 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah % 
bersabda, 'Suku Quraisy, Anshar, Juhainah, 
Muzainah, Aslam, Asyja', dan Ghifar adalah 
wali-wali (pelindung)ku sedangkan bagi 
mereka tidak ada wali kecuali Allah dan 
Rasul-Nya.'" 24 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Akhlak-akhlak terpuji kaum Quraisy (2)) 

Penjelasan 

Jjy : Bani Nadhir, atau Fihr bin Malik bin 
Nadhr. 

jli$l : Aus dan Khajraj, keduanya adalah 
anak Haritsah bin Tsa’lab. 

: Bin Zufar bin Laits bin Suwaid. 

&y > : Kabilah dari Mudhar. 
jtilf : Aslam, nama kabilah. 

: Asyja', kabilah dari Ghathafan. 

26 Quraisy; bani Nadhr, atau Fahr bin Malik bin An-Nadhr. 
Anshar; Aus dan Khazraj, keduanya adalah putra Haritsah 
bin Tsa'labah. Juhainah; Ibnu Zafr bin Laits bin Suwaid. 
Muzainah; kabilah dari Mudhar. Aslam; nama suatu 
kabilah. Asyja'; kabilah dari Ghathafan. Ghifar; kabilah 
dari Kinanah. 


jMi . : Ghifar, kabilah dari Kinanah. 

Qy : Maksudnya kaum Anshar adalah orang- 
orang dekat bagiku, kata ini adalah khabar, 
mubtada'-nya J^S, kata-kata berikutnya di- 
‘athaf-kan kepada kata ini. 

: Yang menjamin kebaikan mereka 
dan mengurus segala persoalan mereka. 

<il : Maksudnya selain Allah. 


HADITS KE-1638 


: j\5 tilfr &I Sjjji -nTA 

jlUj fill :fLj & ill «ill jpj j\l 

• 9 , * / ti: »f\ • a,!- 

f-iS 4 (u« J*) 

{yA (A^aUill (jlijl) 4jbl jl 

(ijrOLI j <l*ai i_jVj :<_Jhll 1> : j 


7 *71- 


Abu Hurairah m berkata, Nabi %% bersabda, 
"Suku Aslam, Ghifar, dan juga di antara 
suku Muzainah dan Juhainah— atau ia 
berkata, "Atau di antara suku Juhainah atau 
Muzainah'— lebih baik di sisi Allah (atau 
ia berkata) pada hari kiamat — daripada 
Bani Asad, Bani Tamim, Hawazin, dan Bani 
Ghathafan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Kisah Zam-zam dalm matan (11)) 


HADITS KE-1639 

•*! s * - 


OS* 1 *' Cri 5 ' 

jil . ^. 4- r j jVifrj foXlil jA 


1043 



fill hi 6j «s$ ^ 

tjiJ 1>? L^- ‘ U ^4?'J 

(1*3 :J\1 I^U> t^Ula.&j <xl)3 

s$$S 

jlicj (J— t jSi *_iU 1 :i_JUll "" :<i iSjUJI 


Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Al- 
Aqra' bin Habis berkata kepada Nabi ^g, 
"Sesungguhnya orang-orang yang biasa 
mencuri perbekalan jamaah haji dari suku 
Aslam, Ghifar, Muzainah, dan Duhainah 
telah berbaiat kepada baginda. Nabi lantas 
bersabda, "Tidak tahukah engkau jika suku 
Aslam, Ghifar, Muzainah, dan Juhainah itu 
lebih baik dari Bani Tamim, Amir, Asad, dan 
Ghathafan. Apakah mereka itu celaka dan 
rugi?" Al-Aqra' menjawab, "Ya." Beliau lalu 
bersabda, "Demi Zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, sungguh mereka (suku Aslam, Ghifar, 
Muzainah, dan Duhainah) lebih baik dari 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61 ), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja' (6)) 

Penjelasan — 

! bu-i-J IjJU- : Maksudnya IJJdif} i£U.t hamzah 
istifliam-nya dibuang. 


HADITS KE-1640 

' - t.s ° „ -» • .» ? * t , 

f 03 : Jb «Ufr 4ii\ YjiJ> \±\ -\U* 

& 5^ jp & jSK 

CjS b\ & j^j :$Ui 4&1 


cifo :Jlil cij »c 




• _ f. • - 1 1 2 ■*iif it- ? • - 

Olj Luji UAI p^AJt : Jb 

i_>U v* jUS” 

(pgflUt J 


Abu Hurairah s& berkata, "Thufail bin Amru 
Ad-Dausi dan teman-temannya mendatangi 
Nabi ^ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya suku Daus telah ingkar 
kepada Allah dan enggan masuk Islam, untuk 
itu mohonlah kepada Allah agar mereka 
dibinasakan/ Atau dikatakan kepada beliau, 
'Suku Daus telah binasa.' Maka beliau 
bersabda, 'Ya Allah, berikanlah petunjuk 
kepada suku Daus dan datangkanlah mereka 
ke sini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "JihacT (56), 

Bab: Mendoakan orang musyrik agar 

mendapatkan hidayah (100)) 

Penjelasan 

CjS o \ : Kabilah Abu Hurairah. 

: Durhaka kepada Allah. 

dot : Mereka enggan mendengarkan kata-kata 
Thufail kala menyeru mereka untuk masuk 
Islam. 

l«li£ Si\ £& : Berdoalah kepada Allah agar 
mereka dibinasakan. 

jj>t : Kepada Islam. 

of} : Dalam keadaan berserah diri. Al- 
Qasthalani menjelaskan, ini termasuk 
kesempumaan akhlak, rahmat, dan kasih 
sayang beliau nan besar kepada umat. 
Semoga Allah memberikan balasan terbaik 
kepada beliau, balasan terbaik yang diberikan 
kepada seorang nabi atas jerih payahnya 
untuk umat. 


1044 



HADITS KE-1641 


SEBAIK-BAIK MANUSIA 


/ i f .« t i - •r.c i * • - 

^ <-*>! cJj U :Jl3 «*>> ^1 <±oa*- -\U\ 




4JJI 4jI 4^3 & cJu^ 6% JJi ^ 

„-f ^ if » 1 - . • • t . 2- <' 

^£•*1 «X*tJl pA :jjAJ 4 Jj^AJ ^aJX> 

4AJl Jj*^3 JUl oiUy ; Jp 

* «" l^>> 1 ^ !• ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ /if > ^ ** 

Cobj U^jj OldX^ bJJft *A ‘J A^JlP <ujI 

* l^M I i"’ - # f 1|C* - -• • >• - 

^ Ijjp tlfcj i sl :JU3 4Jb\p JuP J*4^4 <Uyg 

jjj 

(^ly Ljkji liJj 


HADITS KE-1642 

«U£. 4JJI «>*, *Jj> ^1 <±o^- -\Uf 

“ "if 

5j*^ : (j^ ‘fly aJlC- 4A)I 4jbl JJ-j 

3 . * 5 ^^® (j*^i 

lift ^ jjfliJl Jji. Oj-^j Jjffj* 131 
la a-Ql Ji 5jJf j Srf5? j jLiiat ollil 
& ^ ji ytj «t£ J>: ^ 

l«L 4Ut Jji i_A, \ :<_Jblt 1\ (jJjL^lJI a^-^»-1) 

r *-.i. <\ ... .1.11 


Abu Hurairah s® berkata, "Aku senantiasa 
mencintai Bani Tamim sejak aku mendengar 
tiga perkara yang disabdakan Rasulullah 
M perihal mereka, 'Mereka adalah umatku 
yang paling keras perlawanannya terhadap 
Ad-Dajjal/ Ketika datang zakat-zakat dari 
mereka, Rasulullah H bersabda, 'Inilah 
zakatnya kaum kita/ Dan ketika di antara 
tawanan mereka ada yang diambil oleh 
Aisyah, beliau bersabda, 'Bebaskanlah, 
karena ia dari keturunan Nabi Ismail/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Membebaskan 

Budak ? (49), Bab: Orang Arab memiliki 
budak kemudian ia menghibahkannya dan 
menjualnyaf, 13)) 

Penjelasan 

<i6tJ Aii : Sejak tiga malam. 

: Zakat Bani Tamim. 

\Lf’y . ji : Mereka menyebut "nasab kita," 

karena nasab mereka menyatu dengan nasab 
beliau pada Iyas bin Mudhar. 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Rasulullah |g yang bersabda, "Kalian akan 
mendapati bahwa manusia itu bermacam- 
macam bagaikan logam. Orang-orang yang 
baik pada zaman jahiliyah akan menjadi 
baik pula pada zaman Islam bila mereka 
memahami (Islam)) Kalian juga akan 
mendapati bahwa manusia yang paling keras 
dalam urusan pimpinan agama adalah yang 
bend terhadap jabatan. Dan kalian akan 
mendapati pula bahwa orang yang paling 
buruk dalam urusan ini adalah mereka yang 
bermuka dua (munafik), dia datang kepada 
satu golongan dengan wajah tertentu dan 
datang kepada kelompok lain dengan wajah 
yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Wahai manusia 
sesunggunya Kami telah menciptakan kalian 
dari laki-laki dan perempuan" { 1 )) 

Penjelasan - 

CijjJ- : Yaitu asal usul berbeda- 
beda, jamak ojJLS, yaitu sesuatu yang 
ada di perut bumi (barang tambang), kadang 


1045 



berupa bah an berharga dan kadang berupa 
bahan tidak berharga. 

: Sisi kesamaannya 
adalah ketika barang tambang dikeluarkan, 
bagian yang tertutup terlihat dan sifat aslinya 
tidak berubah. Demikian halnya sifat mulia, 
esensi sifat ini tidak berubah. Siapa yang di 
masa jahiliyah mulia dan bagi orang-orang 
jahiliyah sebagai pemimpin, kemuliaannya 
tetap bertahan jika ia masuk Islam, ia lebih 
mulia dari orang-orang jahiliyah biasa yang 
masuk Islam. 

!4s» iS» : Ini mengisyaratkan bahwa kemuliaan 
Islam hanya berlaku dengan pemahaman 
mendalam dalam agama. Berdasarkan hal 
ini, manusia terbagi menjadi empat macam. 
Pertama; mulia di masa jahiliyah, kemudian 
masuk Islam dan mendalami agama. 
Kebalikannya orang biasa di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kedua; mulai di masa jahiliyah, 
masuk Islam, dan tidak mendalami agama. 
Kebalikannya orang biasa di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Ketiga; mulia di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kebalikannya orang biasa di masa 
jahiliyah, masuk Islam, dan tidak mendalami 
agama. Keempat; mulia di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kebalikannya orang biasa di masa 
jahiliyah, masuk islam, dan tidak mendalami 
agama. Golongan yang paling tinggi adalah 
orang mulia di masa jahiliyah, masuk islam, 
kemudian mendalami agama. Berikutnya 
orang biasa di masa jahiliyah kemudian 
masuk Islam dan mendalami agama. 
Berikutnya orang mulia di masa Jahiliyah, 
kemudian masuk Islam namun tidak 
mendalami agama. Berikutnya orang biasa 
di masa jahiliyah kemudian masuk Islam dan 
tidak mendalami agama. Adapun orang yang 
tidak masuk Islam, ia tidak dipertimbangkan, 


entah orang mulia ataupun bukan. Demikian 
penuturan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Al-Fath. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
&AA\ artinya asal usul. Jika asal usulnya 
mulia, keturunannya juga umumnya mulia. 
Kemuliaan dalam Islam ditentukan oleh 
takwa. Namun jika disertai kemuliaan nasab, 
kemuliaan semakin bertambah. 

Ojifj : Yaitu di antara manusia yang 

terbaik. 

otill 11 a : Yaitu dalam kekuasaan dan 

kepemimpinan. 

*5 jLilif : Maksudnya memasuki 
kekuasaan makruh hukumnya dari sisi beban 
sulit yang harus ditanggung. Lebih makruh 
lagi bagi orang yang memiliki akal dan agama, 
karena sulimya berlaku adil dan mendorong 
manusia untuk melenyapkan kezaliman, 
karena orang yang memimpin dan berkuasa 
dituntut Allah untuk menunaikan hak-hak 
Allah dan hak-hak para hamba. Tentu jelas 
kebaikan orang yang takut pada kedudukan 
Rabbnya. 

fry. ^ Oj-fr-j 

fry. : Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; 
Al-Qurthubi menjelaskan, adanya orang 
bermuka adalah manusia paling buruk 
karena merupakan kondisi orang munafik, 
karena orang yang menari muka dengan cara 
batil dan dusta, merusak sesama manusia. 
An-Nawawi menjelaskan, orang bermuka 
dua adalah orang yang mendatangi setiap 
kelompok dengan apa yang disukai lalu 
memperlihatkan sebagian di antaranya 
kepada mereka dan menentang kebalikannya. 
Perbuatannya ini adalah perbuatan nifaq, 
mumi dusta dan penipuan, berupaya untuk 
mengetahui rahasia kedua kelompok yang 
didatangi. Peril aku seperti ini adalah tindakan 
menjilat yang diharamkan. An-Nawawi 
juga menjelaskan, sementara orang yang 
melakukan tindakan tersebut dengan maksud 
mendamaikan di antara dua kelompok, 



1046 



perilaku ini terpuji. Yang lain menyatakan, 
perbedaan di antara keduanya; yang tercela 
adalah orang yang memandang indah 
amalan setiap kelompok dan memburukkan 
amalan kelompok lain, mencela kelompok 
lain di mata suatu kelompok. Dan 
yang terpuji adalah mendatangi setiap 
kelompok dengan menyampaikan kata- 
kata untuk mendamaikan kelompok 
lain, meminta masing-masing kelompok 
memaafkan kelompok lain, sebisa mungkin 
menyampaikan yang baik-baik dan menutupi 
yang buruk. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Allah css berfirman, “Mereka dalam keadaan 
ragu-ragu antara yang demikian (iman 
atau kafir): tidak masuk kepada golongan 
ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) 
kepada golongan itu (orang-orang kafir)." 
(An-NisS': 143) Jika Anda mengatakan; ini 
mengharuskan celaan karena meninggalkan 
metode orang-orang mukmin dan metode 
orang-orang kafir, padahal celaan karena 
meninggalkan metode orang-orang kafir 
tidak diperbolehkan. Jawab; meski metode 
orang-orang kafir buruk, namun metode 
orang-orang munafik lebih buruk lagi. Karena 
itulah orang-orang munafik dicela dalam 
sembilanbelas ayat. 


KEUTAMAAN WANITA QURAISY 

HAD1TS KE-1643 

4Jjl Jj-y cLxo->u : J\l (J,\ — NtiX 

&& vjifc Jp Jit S& 

CSJ $ :0Ui )\ $ i'J>£ >1 J& we 9* 

>£ M .00 ** 0 * 

" bw olrf ft? 


oJU jj :JUj 4) jS <_A* it k_jdS” 1* 

(pj j* U 

Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Sebaik-baik wanita 
Quraisy adalah wanita yang paling baik 
mengendarai unta 27 , paling penyayang 
kepada anak, dan paling memelihara 
hak suaminya yaitu terhadap harta yang 

dimilikinya.'" 

Selanjutnya Abu Hurairah m berkata, 
"Adapun Maryam binti Imran tidak pemah 
sekali pun menunggang unta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para NabC (60), Bab: 
Firman-Nya: "Ketika Malaikat berkata, wahai 
Maryam " (46)) 

Penjelasan 

iUi : Mubtada' dan khabar. 

ogj : Kiasan untuk wanita Arab. Al-Qadhi 
menuturkan, ini melebihkan kaum wanita 
Quraisy di atas wanita Arab secara khusus 
karena umumnya mereka memiliki unta. 

jit jp JUi-l : Paling sayang anak, ji. Ui- 
dari fi’il tsulatsi, ji-t dari fi'il ruba’i, 
artinya mengasihi anak. adalah wanita 
yang mengurus anaknya setelah ayah si anak 
meninggal dunia, lii) jp oli- artinya 
seorang wanita tidak menikah setelah ayah 
anaknya meninggal dunia. Menurut qiyas 
adalah JiUif namun orang Arab terbiasa 
menyebut kata tunggal. 

oiS (j jrjj : Paling pandai menjaga 

harta suami, menjaga amanat, mengatur 
nafkah dan urusan lain dengan baik. 

Jii \j£ gy. Jjjj {Jj : ini mengisyaratkan 

bahwa Maryam tidak termasuk dalam 
cakupan umum hadits ini, karena keutamaan 
hanya dibatasi pada wanita-wanita yang naik 
unta, dan Maryam sama sekali tidak pemah 


27 Sebutan untuk wanita Arab. Imam Qurthubi berkata, 'Ini 
adalah keunggulan wanita Quraisy atas wanita Arab, 
karena umumnya mereka adalah para penunggang unta." 


1047 



naik unta. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Maryam tidak tergolong wanita-wanita yang 
naik unta, dengan demikian Maryam adalah 
wanita terbaik secara mutlak. 


PERSAHABATAN ANTARA 
RASULULLAH DAN PARA SHAHABAT 


HADITS KE-1644 


ipAs. 4)1 ^ -mi 

sf ourf &\ Jfi cii :j\l 

pily 4 clu S : jis fLj 

ow j&y Jlu. JJ : Jill 

:JUj 4lll Jji «-»L f :0\iS3l >_jbS" TA : j 

( ft-. uaj pAjjIi |»£=uLjt OJkilc jjjJlj 


Hadits Anas m meriwayatkan dari Ashim, 
ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin 
Malik m, apakah sampai kepadamu bahwa 
Nabi bersabda, 'Tidak ada perjanjian 
dalam Islam.' Maka ia menjawab, 'Sungguh, 
Nabi pernah membuat perjanjian antara 
orang Quraisy dan Anshar di rumahku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J aminan" (39), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan (jika ada) orang- 
orang yang kamu telah bersumpah setia 
dengan mereka, maka berilah kepada 
mereka bahagiannya" (2)) 


Penjelasan 

t-aU. S : Tidak ada janji. 

g : Terhadap segala sesuatu yang biasa 
mereka janjikan di masa jahiliyah. 

Jfe - : Mempersaudarakan. 

iSjlS jj jsj, o« : Yaitu di Madinah, 

perjanjian di atas kebenaran, membela, dan 


meraih tangan orang yang berbuat zalim. 
Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
Iyadh menyatakan, Ath-Thabari menyatakan, 
perjanjian seperti ini saat ini tidak boleh, 
karena perjanjian yang disebutkan dalam 
hadits ini, demikian halnya hak untuk 
saling mewarisi karena perjanjian ini dan 
berdasarkan persaudaraan, semuanya sudah 
dihapus berdasarkan firman Allah , “Dan 
orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah satu sama lain lebih berhak (waris- 
mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada 
orang-orang mukmin dan orang-orang 
Muhajirin" (Al-Ahz&b: 6) Hasan berkata, 
"Dulunya, waris-mewarisi didasarkan karena 
perjanjian, lalu tradisi ini dihapus oleh ayat- 
ayat waris.” Saya (An-Nawawi) katakan, 
terkait waris, oleh jumhur ulama dianjurkan 
dengan cara pergantian (dari ayah ke anak 
dan seterusnya) . Adapun persaudaraan dalam 
Islam, saling berjanji untuk taat kepada Allah 
dan membela agama, saling membantu di 
atas kebajikan dan takwa serta menegakkan 
keadilan, ini semua tetap berlaku alias tidak 
dihapus. Ini makna sabda Nabi “Apapun 
perjanjian yang ada di dalam Islam, Islam 
justru semakin memperkuatnya.” Adapun 
sabda Nabi jg§, "Tidak ada perjanjian di 
dalam Islam,” maksudnya perjanjian waris 
dan perjanjian yang dilarang syariat. Wallahu 
a’lam. 


KEUTAMAAN PARA SHAHABAT, 
ORANG-ORANG SETELAHNYA, DAN 
ORANG-ORANG SETELAHNYA 


HADITS KE-1645 


tile- &l 

SUj : jl3 yLj *5* jSlI £ 

* " • ^ * i ** ji .£«. ■** ^ 1 ^ • , J " 

^a : Ju^d jjju 


1048 



{CJui |*JU :JUlj jJuy OLC 4&I *g3\ 

* I " • f - - « ^ ■ > • . ,. * .{' s» 

obutfl |«^su3 :Ju*3 Jwj ,_^b |aJ 

• -r , *-r - >A . s ,■ 5t . 

^■*a*3 |«ju :JU-J |Juj} a Jlc> 4JJ\ ^SJI 


I " «** " • < # i • • 'll ;■»* y •*[" Ji 

I^ssuj JUj <Jb ^ 

,Ju ? : jl& jdlj ^ u>l^>? 


■*-*.*? 


O'** " ' i— >U VI :j£-Jlj <_>bS” o ^ („Sjb»JI <>-^ji-' ) 

(«-*ji-l j (jji-Lallj 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi , beliau bersabda, "Akan datang 
suatu zaman di mana ada sekelompok orang 
yang berperang lalu ditanyakan, 'Apakah di 
antara kalian ada shahabat Nabi Maka 
dijawab, 'Ya.' Maka Allah memenangkan 
mereka. Dan akan datang suatu zaman 
di mana akan ada sekelompok orang 
yang berperang lalu ditanyakan, 'Apakah 
di antara kalian ada yang bershahabat 
dengan shahabat Nabi Maka dijawab, 
'Ya.' Maka Allah memenangkan mereka. 
Dan akan datang suatu zaman di mana 
akan ada sekelompok orang berperang lalu 
ditanyakan, 'Apakah di antara kalian ada 
yang bershahabat dengan para shahabat 
dari shahabat Nabi Maka dijawab, 'Ya.' 
Maka Allah memenangkan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Orang yang meminta tolong orang- 
orang lemah dan orang-orang shalih dalam 
perang (76)) 


Penjelasan 

: Az-Zamakhsyari menjelaskan, fi'am 
adalah kelompok yang banyak jumlahnya 
dan lapang, berasal dari kata-kata orang Arab 
untuk sekedup. Kata ini juga berarti tanah 
luas. Fi'am tidak ada bentuk tunggalnya. 


jLi=4# : Maksudnya '^S\ dengan membuang 
hamzah istifham. 

jclLj : Yaitu untuk beliau pada dua kali 
terakhir. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menyebutkan sejumlah mukjizat 
Rasulullah jig, keutamaan sahabat, tabi'in, 
dan para pengikut tabi'in. 


HADITS KE-1646 

ji. i • ^ 0* • * • V | • ^ J • * 

4JJl jjj 4jjl 


* jA 


jp- :J15 (pSjj aJlc. alii {jz- iizs- 

ppji (S p & $ P u^' 


** + + >+ " • - 7 £-’| " ' > V " S'A 

£\j3\ j&-> 

^ A*-ti Y <-»L (\) obl*iJI ( # 0 s? **■>*-') 

(ji^jiii bj jj*- 




Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi sig yang bersabda, "Sebaik-baik 
manusia adalah orang-orang yang hidup 
pada zamanku (generasiku), kemudian 
orang-orang yang hidup pada zaman 
(generasi) berikutnya, kemudian orang- 
orang yang hidup pada zaman (generasi) 
berikutnya. Kemudian datanglah suatu kaum 
yang persaksiannya mendahului sumpahnya 
dan sumpahnya mendahului persaksiannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Tidak boleh bersaksi dengan persaksian 
palsu (9))) 


Penjelasan 

Jy : Maksudnya sahabat-sahabat Nabi 

0 *$ p : Yaitu para pengikut shahabat. 

p ’• Yaitu para pengikut tabi’in. 
Ini menunjukkan, para sahabat Iebih baik 


1049 



dari tabi’in, dan tabi’in lebih baik dari para 
pengikut tabi’in. 



An-Nawawi menjelaskan, ini merupakan 
celaan bagi orang yang bersaksi dan 
bersumpah saat bersaksi. Makna hadits; 
orang tersebut menyatukan sumpah dan 
kesaksian, kadang bersumpah lebih dulu, 
dan kadang pula bersaksi lebih dulu. Al- 
Qasthalani menuturkan, Al-Baidhawi 
menyatakan dan pemyataannya ini diikuti 
Al-Karmani; mereka adalah orang-orang 
memberikan kesaksian atas dasar terkaan, 
mereka gemar menyebarkan kesaksian ini 
dan bersumpah atas kesaksian yang mereka 
sampaikan, sesekali mereka bersumpah lebih 
dulu sebelum memberikan kesaksian, dan 
sesekali memberikan kesaksian lebih dulu 
sebelum bersumpah. Kemungkinan sabda ini 
perumpamaan untuk cepatnya memberikan 
kesaksian dan sumpah, kegigihan dan 
kecepatan seseorang untuk memberikan 
kesaksian dan sumpah hingga ia tidak tahu 
mana yang ia mulai lebih dulu, seakan salah 
satunya mendahului yang lain karena sikap 
tidak perduli terhadap agama. 


HADITS KE-1647 


aill ~VHV 

-p^J *5* Al ^9 <J\3 : jvl 

j\5 ^J\ p p <s y| 

«fLj &\ & $\£l\ uSjfa 

g* &\ &> ^11 jvl S& jf c£j • 

% ojj* ujJ b\ 4% 

Zj Ojj-Hj ‘Oj-4- 


i_j\j ^ obljjJl or ,j 

bj jjj 


Imran bin Hushain I® berkata, Nabi jg 
bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah 
yang hidup pada zamanku (generasiku) 
kemudian orang-orang yang datang setelah 
mereka kemudian orang-orang yang datang 
setelah mereka." Imran berkata, "Aku tidak 
tahu apakah Nabi menyebutkan lagi 
setelah (generasi beliau) dua atau tiga 
generasi setelahnya." Nabi bersabda, 
"Sesungguhnya setelah kalian akan ada 
kaum yang suka berkhianat dan tidak dapat 
dipercaya. Mereka suka bersaksi padahal 
tidak diminta persaksian mereka. Mereka 
juga suka bernadzar tapi tidak menepati, 
dan muncul orang berbadan gemuk di antara 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksiarf (52), Bab: 
Tidak boleh bersaksi dengan persaksian 
palsu (9)) 


Penjelasan 

: Sebaik-baik manusia. 

: orang-orang di masaku, berasal dari kata 
kebersamaan dalam suatu hal yang 
menyatukan mereka. Maksudnya adalah 
para sahabat. Pendapat lain menyatakan, 
adalah masa delapanpuluh tahun, 
empatpuluh tahun, seratus tahun, atau 
semacamnya. 

ft : Yaitu yang berdekatan dengan 
mereka; tabi’in. 

jjjJi ft : Mereka adalah para pengikut 
tabi'in. 

OjUjl S 3 : Pengkhianatan mereka jelas, sekira 
mereka tidak bisa dipercaya. 

5ji4iU4 S 3 • Mereka membawa 

kesaksian padahal tidak diminta, atau 
memberikan kesaksian padahal tidak 


1050 



diminta. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
secara tekstual, hadits ini berseberangan 
dengan hadits lain; "Sebaik-baik saksi 
adalah orang yang memberikan kesaksian 
sebelum diminta." Ulama menjelaskan, 
kompromisasi kedua hadits ini demikian; 
yang tercela adalah orang yang buru-buru 
memberikan kesaksian terkait hak seseorang 
padahal ia mengetahui hak tersebut sebelum 
diminta orang yang bersangkutan. Sementara 
yang terpuji adalah orang yang memiliki 
kesaksian dan orang yang bersangkutan tidak 
mengetahui hal itu, lalu ia memberitahukan 
kesaksian tersebut kepada yang bersangkutan 
sehingga ketika diperlukan, kesaksiannya 
diminta di hadapan hakim. Seperti halnya 
orang yang memiliki kesaksian terkait hak- 
hak Allah, ia kemudian mendatangi hakim 
dan menyampaikan kesaksian tersebut. Ini 
terpuji, kecuali jika kesaksian terkait hukum 
had, dan menurutnya lebih baik ditutupi. 

yaitu mewajibkan 
sesuatu yang tidak wajib kepada diri 
sendiri. Seseorang menazarkan hartanya, 
menazarkan untuk Allah uang sejumlah 
sekian dan sekian, mewajibkan dirinya untuk 
melakukan suatu ibadah, sedekah, atau hal 
lain yang tidak wajib. 

jllll : Mereka begitu tamak terhadap 

dunia, terlalu menikmati segala kenikmatan 
dunia, mengedepankan syahwat dan 
kemewahan dunia hingga tubuh mereka 
gemuk. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
jumhur ulama menjelaskan terkait makna 
hadits; maksud jiD\ adalah banyaknya 
daging, maksudnya kebanyakan di antara 
mereka gemuk. Yang tercela adalah orang 
yang memaksakan diri untuk gemuk, 
sementara orang aslinya yang sudah gemuk, 
tidak termasuk dal am pengertian ini. Orang 
yang memaksakan gemuk adalah orang 
yang berlebihan dalam makan dan minum, 
melebihi batas normal. Pendapat lain 


menyatakan; maksud samin di sini adalah 
memperbanyak sesuatu yang tidak mereka 
miliki, mengakui sesuatu yang tidak mereka 
miliki, seperti kemuliaan dan lainnya. 
Pendapat lain menyatakan, maksudnya 
adalah menumpuk-numpuk harta. 


SABDA NABI “TIDAK AKAN DATANG 
SERATUS TAHUN LAGI, SEDANGKAN DI 
ATAS BUMI MASIH ADA ORANG YANG 
ADA SEKARANG INI” 


HADITS KE-1648 


Uj Qi 4JJl —MIA 

^ : JlS 15 fL vSi 

& & ‘d~ * P & A 

lit. 


Abdullah bin Umar m berkata, "Nabi jgshalat 
Isya bersama kami di akhir hidup beliau. 
Setelah salam beliau berdiri seraya bersabda, 
'Tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini? 
Sesungguhnya pada seratus tahun mendatang 
tidak ada seorang pun (dari shahabat) yang 
masih hidup di muka bumi ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Bergadang 
dalam ilmu (22)) 


- ■ Penjelasan 

: Katakan kepadaku. Ini namanya 
menyebut sebab untuk akibat, karena 
melihat hal-hal ini merupakan cara untuk 
memberitahukan semua itu, hamzah pada 
adalah hamzah tetap, maksudnya kalian 
sudah mengetahui hal itu, maka beritahukan 


1051 



kepadaku, ta' pada adalah ta' fa'U, 

sementara kaf-nya adalah khitab yang tidak 
memiliki posisi i’rab, dan hanya digunakan 
untuk pertanyaan tentang situasi aneh. 

: Kondisi malam kalian, atau berita 
malam kalian, kata ini adalah maf ul kedua 
untuk 

J£> Jp : maksudnya bumi beliau dimana 
beliau tumbuh dewasa dan diutus sebagai 
nabi, seperti Jazirah Arab mencakup Hijaz, 
Tihamah dan Najd, sama seperti batasan 
firman Allah ess , “Atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya )." (Al-MS'idah: 

33) Yaitu sebagian bumi tempat mereka 
melakukan tindak kejahatan. ji di sini bukan 
untuk makna umum. 


HARAM MENCACI PARA SHAHABAT 
NABI 


HADITS KE-1649 


Si <U)1 ^gill Jll :J\I 

. - T - t * f ,! -■:!?. i - - f * r.T- 

jjjji 

djLwdj Jj JU» 


Ajjlp ^lll It J 

(>^A> co5* jl : |JLmj mIj! g^ll Jji uiL 


Abu Sa'id Al-Khudri ag berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Danganlah kalian mencaci para 
shahabatkul Seandainya seorang dari kalian 
menginfakkan emas sebesar gunung Uhud 
maka ia tidak akan dapat menandingi satu 
mud atau setengahnya dari apa yang telah 
diinfakkan para shahabatku 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para Sahabat 
Nabigjgf (62), Bab: Sabda Nabi H§: "Seandainya 
aku boleh mengambil kekasih " (5)) 


- - Penjelasan - 

S : Mencakup sahabat yang terlibat 
dalam berbagai fitnah maupun yang lain, 
karena mereka berijtihad dalam peperangan- 
peperangan tersebut, mereka menakwilkan. 
Mencela mereka termasuk salah satu 
keharaman keji. Pendapat jumhur; orang 
yang mencela sahabat hukumannya dita’zir, 
bukan dibunuh. 

£ U : Keutamaan dan pahala. 

IA : Mud adalah takaran satu sepertiga 
rithel menurut penduduk Hijaz. Ukurannya 
seperempat sha’, karena satu sha’ adalah 
lima sepertiga rithel. Satu mud sama dengan 
dua rithel menurut penduduk Irak. Bentuk 
jamaknya amdad dan madacL Maksud mud 
seseorang di antara mereka adalah satu mud 
makanan yang diinfakkan. 

*JL*u Sljj : Yaitu tidak pula separuhnya. 
Ath-Thibi menjelaskan, bisa dikatakan; 
keutamaan mereka dari sis keutamaan infak 
dan besamya kedudukan infak ini seperti 
yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, 
“ Tidak sama di antara kamu orang yang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih 
tinggi derajatnya daripada orang-orangyang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sesudah itu. Allah menjanjikan kepada 
masing-masing mereka (balasan) yang lebih 
baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Al-Hadid: 10) Yaitu sebelum 
penaklukan Makkah. Ini terkait infak, lalu 
bagaimana dengan jihad dan korban nyawa?! 
Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
Iyadh menyatakan, sebab keutamaan nafkah 
mereka adalah karena diberikan pada saat 
yang sangat diperlukan dan di tengah situasi 
sulit, berbeda dengan selain mereka, karena 
infak mereka (para sahabat) demi membela 
dan melindungi Nabi dan hal ini tidak 
didapatkan setelah Nabi jjg tidak ada. 
Demikian halnya jihad dan seluruh ketaatan 


1052 



mereka. belum lagi kasih sayang, cinta, 
kekhusyukan, tawadhu, mementingkan 
orang lain, jihad karena Allah, dan keutamaan 
mendampingi Nabi meski hanya sesaat, 
semua ini tidak tertandingi oleh amalan 
apapun, tingkatannya tidak dapat digapai 
oleh apapun juga. Keutamaan-keutamaan 
tidak bisa didapatkan dengan analogi. Itulah 
karunia Allah yang la berikan kepada siapa 
yang la kehendaki. 


KEUTAMAAN PERSIA 


HADITS KE-1650 


:J15 tile. 4ill (jgj doji- -no* 

*3*. Jin >ji\ aie. Lyji & 

* 

I s ! - * TT,') *T - • 1 

uJ sjy* aJl& eJub 

jail \j jLfl> :cJJ :JlS IjiAL 

^)Uu4* LwJj .U^J JLu ^>> 

^Jp o-U ^*0 4AJl 

iM 04 fef 500 

<>? — ck’J J ' — <J4 j 

J_ji <— >U N < .j^JeW <_ihS” Is j ^jjUvJ) 




Abu Hurairah ® berkata, "Suatu hari, kami 
duduk-duduk di sisi Nabi $ 5 , lalu turunlah 
pada beliau surat AlOumu'ah: Dan (juga) 
kepada kaum yang lain dari mereka yang 
berhubungan dengan mereka." Maka 
aku bertanya, 'Siapa mereka itu wahai 
Rasulullah?'" Namun, beliau belum juga 
menjawab sampai ia bertanya tiga kali. 

"Di antara kami ada Salman Al-Farisi. 
Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya 
pada Salman dan bersabda, 'Sekiranya 


keimanan itu ada di gugusan bintang, niscaya 
keimanan itu tetap akan diperoleh oleh 
sekelompok — atau seseorang — dari mereka 
itu (yakni orang-orang Persia))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsif (65), Surat: Al 
Juma'ah (62), Bab: Firman-Nya: "dan (juga) 
kepada kaum yang lain dari mereka" (1 )) 

Penjelasan 

^ : Yaitu tidak mengulang memberikan 
jawaban padanya. 

U/Jl : Bintang terkenal (bintang kartika). 

: Orang-orang Persia berdasarkan 
indikasi Salman Al-Farisi. 


HADITS KE-1651 


fuj ail &\ cJljO :JV3 

jJ S j!Ul J At d\ :Jjiu 

*** 

0JL> \j 

( ro 3^5 jll ijtsS" A\ j 


Abdullah bin Umar m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah jgg bersabda, 'Manusia 
itu bagaikan seratus unta, nyaris tidak 
engkau temukan satu pun untuk dijadikan 
kendaraan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hatf (81), 
Bab: Amanah diangkat (35)) 

Penjelasan 

: Yang terbaik di antara hewan 
tunggangan atau benda lain, memiliki 
sifat-sifat sempuma. Jika sifat-sifat ini ada 
pada unta, bisa diketahui dengan mudah. 
Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Ibnu 
Qutaibah, ia berkata, “Makna hadits; seluruh 


1053 



manusia asma, tak seorang pun memiliki 
keutamaan terkait nasab, mereka mirip unta 
seratus.” Az-Zuhri menyatakan, ar-rahilah 
bagi orang Arab adalah unta pilihan baik 
betina maupun jantan. Ia menyatakan bahwa 
ha'-nya untuk dilebih-lebihkan, seperti kata; 
sjulj (seseorang sangat mengerti dan 

sangat ahli nasab). Makna yang disebut Ibnu 
Qutaibah di atas keliru. Yang benar, makna 
hadits ini adalah orang zuhud di dunia 
dengan kezuhudan yang sempurna dan 
menginginkan akhirat sangat sedikit sekali, 
seperti jarangnya unta pilihan di antara 
banyak unta. Demikian pemyataan Az-Zuhri. 

Penjelasan ini lebih baik daripenjelasan Ibnu 
Qutaibah. Lebih baik lagi penjelasan berikut; 
makna hadits ini adalah orang-orang yang 
memiliki kondisi yang diridai, yang sempurna 
sifat-sifatnya, jarang sekali seperti jarangnya 
unta pilihan di antara banyak sekali unta. 

Mereka menjelaskan, ar-rahilah adalah 
unta yang sempurna sifat-sifatnya, bagus 
dilihat, kuat memikul beban dan menempuh 
perjalanan jauh. Disebut rahilah karena unta 
ini membawa barang bawaan. Ini n am any a 
fa'ilah maknanya mafulah, seperti kata sJLlc 
Lz>\ j maksudnya lilt (kehidupan yang 
disenangi), dan kata-kata serupa lainnya. 
Wallahu a'lam. 

Al-Qasthalani menjelaskan, orang Arab 
menyebut seratus unta Jjj , mereka 
mengatatakan; artinya si fulan 

memiliki seratus unta, artinya 

si fulan memiliki duaratus unta. Karena 
penggunaan kata ibil saja tidak masyhur 
untuk seratus ekor, maka kata mi'ah disebut 
untuk memperjelas, seperti dikemukakan 
Ibnu Malik; kata sifat dengan bilangan. 
Sementara itu Sibawaih menuturkan dari 
sebagian orang Arab: 

fcu 6 (mereka mengambil 

seratus ekor unta dari Bani Fulan). Al- 
Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 


Fath-, makna hadits; di antara seratus unta, 
tidak ada satu pun unta pilihan yang layak 
untuk ditunggangi, karena unta yang layak 
ditunggangi adalah unta jinak yang mudah 
menurut. Seperti itu juga engkau tidak 
menemukan satu pun di antara seratus orang 
yang layak untuk dijadikan teman, teman 
yang membantu kawan dan bersikap lemah 
lembut. 


1054 



BAB 47 

ADAB, HUBUNGAN SILATURAHMI, 
DAN BAKTI KEPADA ORANG TUA 


HADITS KE-1652 

: JV5 &\ -no? 

U : jul tpLj ^Se> 4A)t 4&I (Jl 

.dlil : jlS jJi- U&l JjJ-j 

-Sit : JVl # ^ :J\i .dlil : j\l *J : jj 

Jl3 :J\3 

(J-Ul Ja-l ^ ujU (?) lv-oS/1 I_>b5” (VA) : j (£,UyJl 


dan ibu paling berhak diperlakukan baik, 
setelah itu ayah, berikutnya kerabat paling 
dekat dan seterusnya. Ulama menyatakan, 
ibu didahulukan karena sering lelah 
mengurus anak, mencurahkan kasih sayang 
dan merawat, menanggung beban berat 
mengandung, setelah itu melahirkan, 
kemudian menyusui, mendidik, merawat, 
dan lain sebagainya. 


HADITS KE-1653 


Abu Hurairah m berkata, "Seorang lelaki 
datang kepada Rasulullah jgg lalu bertanya, 
'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 
paling berhak aku beri bakti kepadanya?' 
Beliau menjawab, 'Ibumu.' Dia bertanya lagi, 
'Kemudian siapa?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' 
Dia bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' 
Beliau menjawab, 'Ibumu.' Dia bertanya lagi, 
'Kemudian siapa?' Dia menjawab, 'Kemudian 
ayahmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Siapa 
yang paling berhak mendapatkan pergaulan 
dengan baik (2)) 

Penjelasan 

: Shahabah artinya shuhbah. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini mendorong 
untuk berbuat baik kepada sanak kerabat, 


^ ® * * i I ® ''' A • / 

4jai jj** ji -nor 

jl 

jjjj'Vl jiL vV ( WA) (°"0 (JyLkJI 

Abdullah bin Amr m berkata, "Datang 
seorang laki-laki kepada Nabi lalu meminta 
izin untuk ikut berjihad. Beliau bertanya, 
'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' 
Laki-laki itu menjawab, 'lya.' Maka beliau 
bersabda, 'Kepada keduanyalah kamu 
berjihad (berbakti))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad ' (56), Bab: Berjihad 
dengan seizin kedua orang tua (138)) 


jfc :jvl 

4 


1055 



Penjelasan 

llfcil : Yaitu kedua orang tua. 

ItoUi : Nabi jg| secara khusus menyebut 
berjihad terhadap kedua orang tua dalam 
menggapai rida keduanya. Dari sabda ini 
bisa difahami, boleh menyebut sesuatu 
dengan kebalikannya jika maknanya 
difahami, karena kata perintah dalam sabda 
Nabi jjg, “Maka berjihadlah,” secara zhahir 
menimpakan bahaya kepada kedua orang 
tua. Ini sama sekali tidak dimaksudkan. Yang 
dimaksud adalah menyampaikan makna 
bersama; beban berat jihad yang tidak lain 
adalah keletihan raga dan pengorbanan 
harta. Bisa dipetik suatu faedah bahwa 
apapun yang melelahkan jiwa disebut jihad. 
Hadits ini juga menunjukkan bahwa berbakti 
kepada kedua orang tua kadang lebih baik 
dari jihad, orang yang dimintai pendapat 
hanya sebatas memberikan nasehat, 
mukallaf hams meminta penjelasan tentang 
mana saja amalan-amalan ketaatan yang 
lebih baik agar dilaksanakan, karena dalam 
hadits ini disebutkan; seseorang mendengar 
keutamaan berjihad lalu ia segera melakukan 
amalan ini, namun ia tidak tenang sebelum 
meminta izin berjihad. Ia kemudian 
ditunjukkan kepada amalan yang lebih baik 
baginya. Andai tanpa bertanya, tentu ia tidak 
mengetahui hal itu. 


MENDAHULUKAN BAKTI KEPADA 
ORANG TUA DARIPADA SHALAT 
SUNAH DAN LAINNYA 


HADITS KE-1654 

'‘4 


j* jJjS* Cf -vwi 

.JL* :5&S H\ :j\l «fLj 

% JlSJ fe Jjlpj £ 4 


J 1 :Jlo <UI 

- • t, -« •> > d 5' ** d o •'Tti • u -t 


■oU-pl Ji H Ij^UI 

* ’ • T 2 i ' • ■; iSs. 

ACJSj A) CwA>jJC3 U®J 

OjJjS l^aj ££ LtlJ coll .Jill 


(Ot ^ :CJU9 .U>£> 

: jul jf fi t»j» Ojllj 

^ : y\l :J\I tpi* \J ^ 

& fySl :Jvl .^1 

4^ !3 W' 

I^jju .aJjLo ijlflil :cJIa! .SjL£ 

fJ ^ s? :jvii gM jp 
J&5 Ji f :;>> jvl Xis jp jji 

yj ji 

Si ijtfa :cJlll it ji 

fj :cJ\il I^UT : Jill 3 /I 

a£i\ ;AAj .sjjUiU ^ ££gl» : jUS 

j jSilj) ulj (t a) uLu^ll (l‘) :j 

((pLr'* 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
2£s bersabda, "Tidak ada bayi yang bisa 
berbicara saat masih dalam buaian kecuali 
tiga orang. (Yang pertama) Nabi Isa 
(Yang kedua) dahulu ada seorang laki-laki 
Bani Israil bernama Juraij. Ketika ia sedang 
shalat, ibunya datang memanggilnya, tetapi 
ia enggan menjawabnya. Dia bergumam 
dalam hati, 'Apakah aku penuhi panggilannya 
atau aku teruskan shalatku?' Akhirnya ibunya 
berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau matikan 


1056 



sampai Engkau perlihatkan kepadanya 
wanita pezina.' 

Suatu hari, Juraij sedang berada di biaranya 
lalu datang seorang wanita menawarkan 
dirinya dan mengajaknya berbicara namun 
Juraij menolaknya. Kemudian wanita itu 
mendatangi seorang penggembala dan 
dapat merayu penggembala itu hingga 
melahirkan seorang anak. Si wanita lantas 
berkata, 'Ini anaknya Juraij.' Maka orang- 
orang mendatangi Juraij dan menghancurkan 
biaranya dan memaksanya keluar lalu 
memaki-makinya. Kemudian Juraij berwudhu 
lalu shalat. Setelah itu ia mendatangi bayi 
itu lalu bertanya, 'Siapakah bapakmu, 
wahai anak?' Bayi itu menjawab, 'Seorang 
penggembala.' Orang-orang berkata, 'Kami 
akan bangun lagi biaramu dengan emas.' 
Duraij berkata, 'Tidak, dari tanah saja.' 

Dan (yang ketiga): ada seorang wanita dari 
kalangan Bani Israil yang ketika sedang 
menyusui bayinya ada seorang laki-laki 
tampan dan gagah sambil menunggang 
tunggangannya lewat di hadapan wanita 
itu. Wanita itu berkata, 'Ya Allah, jadikanlah 
anakku ini seperti pemuda itu.' Tiba-tiba saja 
bayinya melepaskan puting susu ibunya 
dan memandang laki-laki tampan itu lalu 
berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan 
aku seperti dia.' Lalu dia kembali mengisap 
puting susu ibunya." 

Abu Hurairah ass berkata, "Sepertinya aku 
melihat Nabi £j§ mengisap jari beliau." 

Rasulullah melanjutkan, "Lalu lewat seorang 
budak wanita, maka ibunya berkata, 'Ya 
Allah, janganlah Engkau jadikan anakku 
seperti dia.' Maka sang bayi kembali 
melepaskan puting susu ibunya lalu berkata, 
'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia (budak 
wanita itu))' Ibunya pun bertanya, 'Mengapa 
kamu berkata begitu?' Bayi itu menjawab, 
'Sesungguhnya pemuda penunggang itu 
sebenarnya termasuk orang-orang kejam 


(diktator), sedangkan budak wanita ini 
maka orang-orang menuduhnya dengan 
mengatakan, 'Kamu mencuri, kamu berzina,' 
padahal ia tidak pernah melakukannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab? (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 

- Penjelasan 

ipl : Sesuatu yang dipersiapkan anak untuk 
dirawat (buaian). 

ciULj.pl : Wanita-wanita pelacur yang secara 
terang-terangan memperlihatkan hal itu, 
bentuk tunggalnya adalah mumisah, juga 
dijamakkan mayamis. 

: Shauma’ah seperti menara, di tempat 
ini para ahli ibadah menghabiskan seluruh 
waktu, sehingga sulit bagi orang lain untuk 
sampai ke tempat mereka atau masuk 
menemui mereka. 

: Si pelacur ini berbicara kepadanya agar 
ia menggaulinya. 

l+Jb jj K&k : Ia kemudian menggauli pelacur 
itu hingga hamil. 

1 : Seperti sedia kala. 

$3li. ji : Lelaki tampan atau berpenampilan 
baik, atau berpakaian bagus, membuat kagum 
dan menarik perhatian. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, di dalam hadits Juraij ini 
terdapat banyak sekali faedah, di antaranya; 
agungnya berbakti kepada kedua orang 
tua, penegasan hak ibu, doa ibu mustajab, 
ketika berbagai persoalan menumpuk, 
yang dimulai lebih dulu adalah yang paling 
penting, Allah umumnya memberikan jalan 
keluar untuk para wali-Nya ketika mendapat 
ujian berbagai kesulitan. Allah & berfirman, 
"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya 
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” 
(Ath-ThalSq: 2) Kadang mereka mengalami 
berbagai kesulitan untuk meningkatkan 
kondisi nurani dan untuk mendidik mereka, 


1057 



sehingga nurani mereka lembut. Faedah lain 
dari hadits ini adalah anjuran wudhu seperti 
wudhu untuk shalat saat mendoakan hal-hal 
penting, penegasan keberadaan karamah 
para wali, dan ini merupakan mazhab 
ahlussunnah, karamah para wali kadang 
terjadi atas kehendak dan permintaan 
mereka. Inilah pendapat yang shahih 
menurut para sahabat kami dari kalangan 
ahli ilmu kalam. 


PENTINGNYA SILATURAHMI 
DAN HARAM MEMUTUSKANNYA 


HADITS KE-1655 

_ Sti ' <1.1 . » i * * *•* 

tAifr 4 jjl (gj OjjJ) -MOO 

**’ ** 

i 23 . jiii Jin jii : jii jii 

jiiS >01^511^ f»jji cj;i 3 *i. y 

.AjuJ-JL)! y» OL JuUJl aUi iJjb :cJl 3 .ii :dj 

& l&k cs> d\ &>'} Si : jl! 

jtf jll Jlj] :j \5 lyj G £ 

01 j&jjs 6 llal?i 

•i'l' »f I J . *t)i ,• I * ti 

l»£=bab»}l lydaju j jtfj jl 3 IjJuju 

» >»*■* (tv) Lib^* (lo) : J 

((j^=wl»yi lyiiaju)) 1 _jU (\) 4 -lc. -il 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 3jg, 
beliau bersabda, "Setelah Allah menciptakan 
semua makhluk maka rahim berpegang pada 
Ar-Rahmanlaluditanya,'Mengapakah?'Rahim 
berkata, 'Inikah tempat berlindung kepada- 
Mu dari yang memutuskan hubungan?' Allah 
menjawab, 'Benar. Tidakkah engkau rela 
jika Aku akan menyambung orang yang 
menyambungmu dan memutuskan orang 


yang memutuskanmu?' Rahim menjawab, 
Tentu, wahai Rabb.' Allah berfirman, 'Itulah 
bagianmu.'" 

Abu Hurairah m berkata, "Dika kamu mau, 
bacalah ayat berikut ini (yang artinya), 
' Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa 
kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 
dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" 
(Muhammad: 22)) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: 
Muhammad (47), Bab: Dan memutuskan 
hubungan kekeluargaan (1 )) 

Penjelasan 

£L. lift : Setelah menyelesaikan atau 
menuntaskannya. 

jU-jll : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
rahim yang disambung, diputus, dan 
diperlakukan dengan baik adalah maknawi, 
bukan materi. Rahim tidak lain adalah 
kekerabatan dan nasab yang disatukan oleh 
rahim ibu, saling terhubung satu sama lain, 
lalu hubungan ini disebut sebagai rahim. Hal 
maknawi sama sekali tidak berdiri ataupun 
berbicara. Oleh karenanya, berdiri dan 
bergantungan yang disebut untuk rahim di 
sini hanya sebagai perumpamaan atau majaz 
sesuai kebiasaan orang Arab. Maksudnya 
adalah mengagungkan kedudukan rahim, 
keutamaan orang-orang yang menyambung 
ikatan rahim, besamya dosa orang yang 
memutuskan ikatan rahim dengan bersikap 
durhaka. Untuk itu, perilaku durhaka 
disebut memutus tali kekeluargaan, seakan 
memutuskan tali yang terhubung. 

OlAjli jQci'jsh artinya sarung, lambung, 
dan tempat mengikat sarung. Al-Baidhawi 
menjelaskan, mengingat orang yang meminta 
perlindungan biasanya berpegangan pada 
bagian belakang orang yang dimintai 
perlindungan, atau berpegangan pada ujung 
pakaian dan sarungnya, kadang berpegangan 
pada pinggang tempat sarung diikat sebagai 


1058 



bentuk sikap penekanan dalam meminta 
perlindungan, seakan ia berisyarat kepada 
orang yang dimintai perlindungan agar 
menjaga dan membelanya dari hal-hal yang 
menyakiti, layaknya menjaga dan membela 
sesuatu yang ada di balik sarung, karena 
sesuatu tersebut melekat dan tidak terpisah 
darinya. Makna inilah yang digunakan untuk 
rahim secara majaz. 

ii : Isim fi'il, artinya tahanlah dan 
berhentilah. Ibnu Malik menjelaskan, di sini 
adalah L. istifham yang dibuang alifnya dan 
diwaqafkan dengan ha' saktah. Umumnya, 
cara ini hanya digunakan ketika kata ini 
beri'rab jar. Di antara penggunaan yang tidak 
beri’rab jar seperti yang tertera di sini adalah 
perkataan Abu Dzuaib Al-Hudzali, "Aku tiba 
di Madinah, penduduknya gaduh seperti 
suara gaduh jamaah haji, aku kemudian 
bertanya, 'Berhentilah (melakukan hal itu)!’ 
mereka berkata, ‘Rasulullah jgg wafat’." 
Demikian penjelasan Al-Baidahwi. Jika yang 
dimaksud untuk melarang, maka sudah 
jelas. Sementara jika yang dimaksud untuk 
istifham, maka maksudnya adalah perintah 
untuk menampakkan keperluan tanpa 
bertanya, karena Allah Maha mengetahui 
rahasia dan apapun yang samar. 

jiUJ! plli 11 * : Maksudnya berdiriku aku ini 
adalah berdirinya orang yang meminta 
perlindungan, liUJi artinya orang yang 
meminta perlindungan, ia adalah orang yang 
berpegangan pada sesuatu dan berlindung 
padanya. 

liliij jJ of : Bahwa Aku berlaku lemah 
lembut dan merahmatinya. 

tiUJaS 5; 5 : Sehingga Aku tidak 

merahmatinya. 

4*313 Jl: Aku rida. 

jJliS : isyarat pada firman-Nya, “Apakah kau 
tidak rida," dan seterusnya. 


fJxii J4J : Apakah kalian diharapkan akan 
melakukan sesuatu. 

6) : Jika kalian berkuasa mengurus 
rakyat, memerintahkan mereka, atau kalian 
berpaling dari Al-Qur’an dan meninggalkan 
hukum-hukumnya. 

o' : Berbuat kerusakan di bumi 
dengan melakukan berbagai kemaksiatan, 
perilaku semena-mena, dan menumpahkan 
darah. Ulama berbeda pendapat terkait 
batasan keluarga yang wajib disambung. 
Ada yang berpendapat, keluarga yang wajib 
disambung adalah keluarga mahram, sekira 
salah satunya lelaki dan yang satunya lagi 
perempuan, keduanya haram menikah. 
Berdasarkan pendapat ini, saudara-saudara 
sepupu lelaki tidak boleh masuk menemui 
sepupu perempuan. Pengusung pendapat 
ini beralasan pada haramnya menyatukan 
antara seorang wanita dengan bibi dari jalur 
ayah ataupun bibi dari jalur ibu dalam ikatan 
pernikahan, sementara boleh seorang wanita 
disatukan dengan saudara-saudara sepupu 
perempuan dalam ikatan pernikahan. 
Pendapat lain menyatakan, keluarga yang 
harus disambung adalah keluarga secara 
umum di antara para sanak kerabat dalam 
warisan, baik mahram ataupun bukan. 
Pendapat kedua inilah yang tepat. Demikian 
penjelasan Imam An-Nawawi. 


HAD1TS KE-1656 
< «■ * 


Zi\ j iZH Jji: &\ & 

jOj (\\) v-o”}|1 (— »bS" (YA) 


Dubair bin Muth'im meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Nabi jgg bersabda, "Tidak akan 


1059 



masuk surga orang yang memutus hubungan 
kerabat (famili))" 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Dosa orang yang memutuskan hubungan 
kekeluargaan (11)) 

Penjelasan 

^>15 : Al-Qasthalani menjelaskan, maf'ul-nya 
tidak disebut, sehingga kemungkinan berlaku 
secara umum. Disebutkan dalam Al-Adab 
Al-Mufrad; diriwayatkan dari Abdullah bin 
Shalih; "Orang yang memutus kekeluargaan." 
Maksudnya, orang yang menghalalkan 
untuk memutuskan tali kekeluargaan tanpa 
sebab ataupun syubhat padahal ia tahu 
perbuatan tersebut haram, tidak masuk 
surga, atau ia tidak masuk surga bersama 
golongan-golongan pertama yang masuk 
surga. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 
dua penakwilan untuk hadits ini. Pertama; 
diartikan untuk orang yang menghalalkan 
untuk memutuskan ikatan kekeluargaan 
tanpa sebab ataupun syubhat, padahal ia 
tahu perbuatan tersebut haram. Orang seperti 
ini kafir dan kekal selamanya di neraka, ia 
tidak masuk surga selamanya. Kedua; makna 
hadits; ia tidak masuk surga bersama orang- 
orang yang lebih dulu masuk surga, ia disiksa 
terlebih dahulu. 


HADITS KE-1657 

?i » ^ A* ^ 1 1| * * A • ^ 


:Jj1j jfcj &\ &\ jj-^3 


* • - 


1 Imam Nawawi berkata, "Hadits ini memiliki dua 
ta'wil; Pertama, orang yang menghalalkan pemutusan 
tali silaturrahmi tanpa sebab padahal ia tanu hal itu 
diharamkan. Orang semacam ini kafir dan kekal di dalam 
neraka. la selamanya tidak akan pemah masuk surga. 
Kedua, tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih 
dulu masuk, tapi ia dihukum dengan ditunda masuknya ke 
surga sampai waktu yang Allah kehendaki." 


I • f ^ i ^ 

4j UwJj jl ^ rl m>t o' /yA 

^ ** «• 5 

h-.iH (rt) obS* (ft) : j 

j 


Anas bin Malik m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang 
ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan 
nama sebagai orang baik setelah 
kematiannya hendaklah ia menyambung 
silaturahmi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beir (34), Bab: 
Orang yang cinta dilapangkan rezekinya 
(31)) 


Penjelasan 

£ : Siapa yang ingin. 

: Diakhirkan. 
ijli : Sisa usianya. 

’Otj : Setiap keluarga mahram, ahli waris, 

atau kerabat, bisa menyambung dengan 
harta, pelayanan, ataupun kunjungan. Makna 
kelapangan rezeki adalah rezeki berkah, 
karena menyambung tali kekeluargaan adalah 
sedekah, dan sedekah mengembangkan 
harta. Usia dipanjangkan maksudnya tubuh 
menjadi kuat, atau nama baik tetap menjadi 
buah bibir banyak orang, seakan ia tidak mati. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, terakhir 
penundaan ajal, ada sebuah pertanyaan tidak 
asing; ajal dan rezeki sudah ditentukan, tidak 
bertambah ataupun berkurang; “ Tiap-tiap 
umat mempunyai batas waktu. Maka apabila 
telah datang waktunya mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan 
tidak dapat (pula) memajukannya." (Al-A’raf: 
74). Ulama memberikan sejumlah jawaban; 
yang benar tambahan yang dimaksud adalah 
berkah usia, taufik untuk melakukan amalan- 
amalan ketaatan, memanfaatkan waktu 


1060 



untuk hal-hal yang berguna di akhirat, dan 
menjaga waktu agar tidak terbuang percuma. 


LARANGAN IRI, SALING BENCI, 
DAN MEMBELAKANGI 


HADITS KE-1658 

S ? >• ' * 1 ' . . „ * • , 

t)l <4JLC> 4Jdl (sfej <£oO>> -NTOA 

^ : jli pLj &1 <&1 jjij 

.Ug^ 4JJI SCfr .ijjjljJ Sj «lj Sj 

p# ^ tef Jtti eW Sj 

Jb l» uL (®V) i i-oS/l ul^ (Y*) :j iJyliJI *>j>l 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian 
saling membenci, saling mendengki, saling 
membelakangi, dan jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal 
seorang muslim mendiamkan saudaranya 
melebihi tiga hari." 

(HR. Bukhari, K'rtab: "Adah" (78), Bab: Larangan 
saling membenci dan menjauhi (57)) 

Penjelasan 

Yj&Xj. H : Makna hakikinya adalah kebencian 
yang dilakukan di antara dua pihak, dan 
kadang juga dilakukan satu pihak. 

YjslXS- Sj : Hasad adalah mengharap hilangnya 
nikmat orang lain, ini haram hukumnya. 

\£\js S3 : Tadabur artinya bermusuhan. 
Pendapat lain mengartikan memutuskan 
hubungan, karena saling berpaling satu 
sama lain. Al-Qasthalani menjelaskan, ada 
yang menyatakan, maknanya; janganlah 
kalian saling menguasai, karena orang 
yang menguasai sesuatu yang tidak dimiliki 


orang lain, ia berpaling dari orang tersebut. 
Imam para imam, Malik, menyebutkan 
dalam Al-Muwaththa'; menurutku, saling 
membelakangi tidak lain adalah berpaling 
untuk mengucapkan salam, memalingkan 
muka dari saudaranya. 

Ulji-i Stic- ljSj§ : Hendaklah kalian saling 
bermuamalah dan bergaul layaknya 
berperilaku dan bergaul dengan sesama 
saudara dalam kasih sayang, kelembutan, dan 
kerjasama dalam kebaikan dan semacamnya, 
disertai kejemihan hati dan nasehat dalam 
segala kondisi. Sebagian ulama menyatakan; 
di balik larangan saling dengki terdapat 
isyarat larangan mengikuti hawa nafsu 
menyesatkan yang memicu sikap dengki. 1U-1 
: Saudara dalam Islam, saudara secara khusus 
disebut untuk mengesankan ketinggian. 
Konteksnya; siapa yang menyalahi syarat ini, 
dan memutuskan ikatan ini, ia boleh diputus 
hubungan selama tiga hari, sementara 
memutuskan hubungan dengan para ahli 
bid’ah dan pengikut hawa nafsu tetap berlaku 
selamanya, selama mereka tidak bertobat dan 
kembali kepada kebenaran. Lebih jelasnya 
silahkan Anda baca syarah hadits berikutnya. 


HARAM MENDIAMKAN SAUDARA 
MUSLIM SELAMA TIGA HARI TAN PA 
ADA ALASAN YANG SYAR'I 


HADITS ICE-1659 
Wr i 'till 


fill J 51 C>j >\ -m 

tlili .JliJ JjS ol^-l 

llJ (jjJl Uj dilA jb jJUj 


Jjij S y><il t— »L (it) < uji^ll i— (YA) :j 
#1^1 J>) pJLri} A . l p 


1061 



Abu Ayyub Al-Anshari m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah £g bersabda, "Tidak 
halal bagi seorang muslim mendiamkan 
saudaranya melebihi tiga malam. 1 (3ika 
bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga 
berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya 
adalah yang memulai mengucapkan salam." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Hijrah dan sabda Nabi "Tidak halal bagi 
seseorang menjauhi saudaranya lebih dari 
tiga hari" (62)) 


— Penjelasm- 

JU && Sy Jlif o' Si : Imam An- 

Nawawi menjelaskan, ulama menjelaskan, 
hadits ini mengharamkan memutuskan 
hubungan di antara sesama kaum muslimin 
lebih dari tiga malam, dan boleh selama 
tiga malam. Adanya diberi toleransi selama 
tiga malam, karena manusia memiliki 
watak mar ah, berakhlak tidak baik, dan 
semacamnya. Untuk itu, memutuskan 
hubungan selamat tiga malam dimaafkan 
agar sifat tersebut lenyap. 


'SIS iSvi JC&S. : J>J4 artinya 

memalingkan sisi tubuh. Rangkaian kalimat 
ini adalah rangkaian jumlah isti'naf untuk 
menjelaskan bentuk memutuskan hubungan. 


pS'JU'j {;£ ^jJ' : Perlu diketahui, hadits 
ini tidak menunjukkan bahwa memulai 
mengucapkan salam lebih baik dari 
menjawab, tapi hanya menunjukkan, orang 
yang memulai mengucapkan salam lebih baik 
dari orang yang menjawab, karena memulai 
mengucapkan salam adalah perbuatan baik 
dan menyebabkan perbuatan baik pula; 
menjawab salam. Di samping memulai 
mengucapkan salam menunjukkan niat orang 
yang memulai dan meninggalkan perbuatan 


2 Imam Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa 
dalam hadits tersebut terdapat penghaiaman mendiamkan 
saudara sesama muslim lebih dari tiga hari, dan kebolehannya 
maksimal selama tiga hari. Karena manusia tidak bisa teriepas 
dari sikap marah, perangai buruk, dan sejenisnya." 


memutuskan hubungan dan bersikap kasar 
yang diharamkan Nabi ^Hadits ini berkenaan 
dengan dua orang muslim yang saling 
bertemu, kemudian salah satunya berpaling, 
lalu yang satunya lagi juga berpaling. Oleh 
karenanya, yang memulai salam lebih baik, 
karena ia meninggalkan perilaku memutuskan 
hubungan yang dilarang Nabi bukan 
karena ia mengucapkan salam. 


HARAMNYA BERPRASANCKA 
BURUK, MEMATA-MATAI, BERLOMBA 
MENCHASUT, MEMBENCI, 

DAN MEMBELAKANGI 


HADITS KE-1660 


tir, S{ >• ' A, . , f % • „ 

tAJLC’ 4i)l _ nv 

m mj, 

5^3 : J\3 jJu*} aJl £> 4Jt)l 4JJ \ 

* oli'i jilt 

% £ % 

Ulji-ldiil SC* 

L) (Ao) « (VA) 

((j^liJl Ijjlf l^uT 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda, "Jauhilah oleh 
kalian prasangka, sebab prasangka adalah 
ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah 
kalian saling menguping dan mencari-cari 
kesalahan orang lain, menaikkan harga 
(untuk menjerumuskan orang lain), saling 
dengki, saling benci, serta saling belakang- 
membelakangi, dan jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang saling bersaudara." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 
kebanyakan buruk sangka (kecurigaan) (85)) 


1062 



Penjelasan 

: Kata peringatan. 

jiJlj : Maksudnya adalah larangan berburuk 
sangka. Al-Khaththabi menjelaskan, 
maksudnyaadalahmenelitidanmembenarkan 
dugaan, bukan menuruti bisikan jiwa. Maksud 
Al-Khaththabi, dugaan yang diharamkan 
adalah ketika seseorang terns menduga dan 
dugaan tersebut tetap bertahan di dalam hati, 
bukan sesuatu yang melintas di had dan tidak 
bertahan. 

^l^Sj^ll^SjrSebagianulamamenjelaskan, 
tahassus adalah menguping pembicaraan 
suatu kaum, sementara tajassus adalah 
mencari-cari kesalahan orang lain. Pendapat 
lain menyatakan, tajassus adalah memeriksa 
rahasia segala sesuatu, dan sebagian besar 
digunakan dalam keburukan, jasus adalah 
orang yang memiliki rahasiaburuk, dan namus 
adalah orang yang memiliki rahasia baik. 
Pendapat lain menyatakan, tajassus adalah 
mencari-cari sesuatu untuk orang lain, dan 
tahassus adalah mencari-cari sesuatu untuk 
diri sendiri. Demikian penuturan Tsa'lab. 
Pendapat lain menyatakan, makna keduanya 
sama, yaitu mencari tahu berbagai berita dan 
kondisi yang tidak diketahui. 

V 5 : Dari kata najsy yaitu menaikkan 
harga barang namun bukan dengan maksud 
untuk membeli, tapi untuk menjebak orang 
lain. 


APA SAJA YANG MEN1MPA ORANG 
MUKM1N ADA PAHALANYA 


HADITS KE-1661 


U :cJll (Iglc- illl C&j iialc- 


4)1 (jpj & J&] cJV 3 


% , «> 

4 ' ’l" 


Sxi ujU (t) (Vo) 


Aisyah berkata, "Aku tidak melihat 
seorang pun yang lebih berat deritanya 
daripada Rasulullah 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit' (75), Bab: Sakit 
keras (2)) 

Penjelasan — 

£j\ lit : Penyakit, orang Arab menyebut 
semua penyakit waja'. 


HADITS KE-1662 


cJ&S :J \5 4)1 xs. 

f .\ ' •* 'i - 


0 * > * ^ 




tdl&jJ j Aj tj .Ju-Jj 4jdi (Jp 

S£> 5 : ^3 

{LIa 0%3 t&i US' d\ • jf 1 » ; : jl3 

.dUj£ dUi . jf 1 : jli .^>1 dU S? dUS :cJi 

Si} Ui kSjJtl <UygL> |»LwJa U 

\$jj i£ US' Aijk* 

j-il uj >L (r) » ^ (®v) 


Abdullah bin Mas'ud sss berkata, "Saya 
pernah membesuk Rasulullah ^ ketika 
beliau sedang menderita sakit. Aku berkata, 
'Wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang 
merasakan sakit yang amat berat.' Beliau 
bersabda, 'Benar, rasa sakit yang menimpaku 
ini sama seperti rasa sakit yang menimpa 
dua orang dari kalian.' Aku bertanya, 
'Sebab itu Anda mendapatkan pahala 
dua kali lipat?' Beliau menjawab, 'Benar, 
begitulah. Dan tidaklah seorang muslim 
tertimpa suatu musibah (penyakit) atau yang 


1063 



lain, melainkan Allah akan menghapuskan 
kesalahan-kesalahannya sebagaimana 
pohon menggugurkan dedaunannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “ Sakit' (75), Bab: Manusia 
yang paling berat ujiannya adalah para Nabi (3)) 

- Penjelasan 

uAfcjS : Ada yang mengartikan, J&jJ' adalah 
demam. Yang lain menyatakan rasa sakit 
demam. JijJI etej artinya 

seseorang sakit demam. 

eUi c-h : lipat ganda yang difahami dari 
perkataan Nabi jgg; IS (seperti 

dua orang di antara kalian terserang demam). 

ifji:Disebutdalambentuk/iaitirfl/j(indefinite 
noun) untuk mempersedikit, bukan untuk 
jenis. Yvy : Ada dua kemungkinan; di atasnya 
dalam hal kerasnya sakit, dan di bawahnya 
dalam hal ringannya sakit, dan sebaliknya. 

: Merontokkan dedaunan secara 

berserakan. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fathr, intinya, ketika 
penyakit kian parah, pahalanya semakin 
berlipat, selanjutnya ditambahkan, kelipatan 
pahala ini berakhir dengan digugurkannya 
seluruh kesalahan. 


HAD ITS KE-1663 

rjj 4J1I ijtys. do^>- -mr 
JVl :cJ\3 cfLj *1* &\ & 
S/l yJLmJI *jA U : jjulj 4JJ) 

i> &\y£=> 

• jtiS* »U- U <_Aj (\) « v’bT (VO) : j 


Aisyah istri Nabi ^ berkata, Rasulullah 
bersabda, "Tidaklah suatu musibah menimpa 


seorang muslim kecuali Allah menghapus 
kesalahannya. Bahkan, duri yang melukainya 
sekali pun." 

(HR. Bukhari, Kitab : " Sakit' (75), Bab: Tentang 
kafarah orang sakit (1)) 

Penjelasan 

pL'-ZJI 44^i L : Makna asli mushibah 

adalah memanah, kemudian kata ini 
digunakan untuk setiap musibah. Ar-Raghib 
menjelaskan, digunakan dalam kebaikan 
dan keburukan. Allah es berfirman, “Jika 
kamu mendapat suatu kebaikan, mereka 
menjadi tidak senang karenanya ; dan jika 
kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka 
berkata, ‘Sesungguhnya kami sebelumnya 
telah memperhatikan urusan kami (tidak 
pergi perang),’ dan mereka berpaling dengan 
rasa gembira (At-Taubah: 50) Ar-Raghib 
juga menjelaskan, CxJ\ yang digunakan 
untuk kebaikan berasal dari kata artinya 
hujan yang turun sebatas yang diperlukan 
tanpa menimbulkan bahaya, sementara yang 
digunakan untuk keburukan berasal dari kata 
fclijyangberartilesakan panah mengenai 
sasaran. Al-Karmani menjelaskan, mushibah 
menurut etimologi berarti sesuatu yang 
menimpa manusia secara mutlak, sementara 
menurut tradisi adalah suatu hal yang tidak 
diinginkan yang menimpa manusia, dan 
makna inilah yang dimaksud dalam hadits 
ini. Al-Qasthalani menjelaskan, orang Arab 
sepakat menetapkan hamzah pada kata 
seakan mereka menyamakan yang 
asli dengan tambahan, bentuk jamaknya 
adalah vjLii, inilah aslinya. 

ile- \i> : Yaitu kesalahan-kesalahannya 

dihapus. : Duri yang menancap. Kata 
ini menunjukkan penghubungan kata kerja, 
karena aslinya adalah JILLS. 


1064 



HADITS KE-1664 

j • *» 

Jz ^1} iijjJ-l aI* 2 £$l -\V\l 

Slj ‘ji> S/j « jli Slj <u«2>j Vj iai j-? 

ifc &i iS'^iji Ji. Sj 


* 


<>* 

SjLaS" j »l»- U v_»U (\) 1 ^il tjbS” (vo) (jjjUwJI Aj^p. 1 


Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari 
Nabi 5 ^ yang bersabda, "Tidaklah seorang 
muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, 
kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan 
kesusahan, bahkan duri yang melukainya 
melainkan Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Sakit' (75), Bab: Tentang 
kafarah orang sakit ( 1 )) 

Penjelasan 

iLSu : Keletihan, CiJ CJ£ sama seperti 
pola kata l»)5 4^ ada dua 

dialek bahasa. 

v-ij : Sakit permanen, seperti disebut dalam 
finnan Allah eg ; (v-?'j f3) 14 Dan bagi 

mereka siksaan yang kekal," (Ash-Sh&ff&t: 9) 
yaitu kekal dan tetap. 

: Al-Hafizhlbnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath ; keduanya termasuk penyakit 
batin, karena itu keduanya dihubungkan 
pada kata <Lz»j. (duka) muncul dari fikiran 
terhadap sesuatu yang menyakitkan yang 
diperkirakan akan teijadi, sementara 
(sedih) terjadi karena seseorang kehilangan 
sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Al- 
Karmani menjelaskan, ghamm mencakup 
apapun yang tidak disuka, karena ada kalanya 
menimpa raga dan ada kalanya menimpa 


jiwa. Yang pertama (duka yang menimpa 
raga) karena menyimpang dari jalur normal 
atau tidak, sementara yang kedua (duka yang 
menimpa jiwa) karena perhatian orang lain 
atau tidak, karena munculnya depresi atau 
tidak, atau karena memperhatikan masa lalu 
atau tidak. 


HADITS KE-1665 


‘gS $ # i* oi 1 ^4^ _ 

jii if & Vf i?i i Si & 

CJ1 5^21 .jjb : Si . jj :cJJ ?#1 

jjj ‘ji-j ^ 5^1 

‘0^j> <cJLi jl : jli .,J 4jdl (ci^£=Jl 
(iLilsu jl 4JJ| O^CO t cJLui jlj .i^i-l dUj 

of aii yi tcJiil .jjif :dJul 

JJai i-A, (t) t (Vo) (jjUJl A»-p-l 


I ** #. i # 


Atha bin Abu Rabah berkata, "Ibnu Abbas 
m pernah berkata kepadaku, 'Maukah 
aku tunjukkan kepadamu seorang wanita 
dari penduduk surga?' Jawabku, 'Tentu.' 
Dia berkata, 'Wanita berkulit hitam ini, ia 
pernah menemui Nabi jgsj seraya berkata, 
'Sesungguhnya aku menderita epilepsi dan 
auratku sering tersingkap (ketika sedang 
kambuh), maka berdoalah kepada Allah 
untukku.' Beliau bersabda, 'Jika kamu 
berkenan, bersabarlah maka bagimu 
surga. Dan jika kamu berkenan, maka aku 
akan berdoa kepada Allah agar Allah 
menyembuhkanmu.' la berkata, 'Baiklah, 
aku akan bersabar.' Wanita itu berkata 


1065 



lagi, 'Namun, berdoalah kepada Allah agar 
(auratku) tidak tersingkap.' Maka, beliau 
mendoakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakif (75), Bab: 
Keutamaan penderita ayan ( Epilepsi ) (6)) 

Penjelasan — 

^>( : Dijelaskan dalam Al-Qam&s, shara' 
adalah penyakit yang menghalangi fungsi 
organ-organ pemafasan namun tidak total. 
Penyakit ini disebabkan gangguan pada 
sejumlah saraf otak dan rongga-rongga saraf 
penggerak tubuh, seperti percampuran 
atau lekatan, sehingga ruh terhalang untuk 
menjalankan organ secara normal, sehingga 
terjadi sendatan pada organ. 

JUU=ui : Maksudnya ia khawatir auratnya 
tersingkap tanpa ia sadari. 

J : berdoalah kepada Allah agar 

menyembuhkan penyakit epilepsy-ku. 


HARAMNYA BERBUAT ZALIM 




HADITS KE-1666 


11*. -\vn 
odi jiiin : j\5 &\ ^ 

iiu ill 

oUJs jJllaJI «_ilj (a) t pJVkil (jtS" (it) :<j 




(S- 


Abdullah bin Umar meriwayatkan dari 
Nabi jg yang bersabda, "Kezaliman itu 
mendatangkan kegelapan pada hari kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Kedzaliman adalah kegelapan 
pada hari kiamat (8)) 


Penjelasan--- 

: Mengambil harta milik orang lain tanpa 
alasan yang dibenarkan, merusak harga diri 
orang lain, atau semacamnya. 

olli£ : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, ada yang 
menyatakan, arti kata ini secara zhahimya, 
yaitu kezaliman adalah kegelapan-kegelapan 
bagi pelakunya, sehingga pada hari kiamat ia 
tidak tahu jalan hingga cahaya orang-orang 
mukmin melintas di depan dan di kanan 
mereka. Kemungkinan, yang dimaksud 
ollii adalah bencana, seperti penafsiran 
untuk firman Allah ess berikut, " Katakanlah , 
'Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu 
dari bencana di darat dan di laut’.” (Al- 
An'Sm: 63) Yaitu bencana-bencana darat 
dan laut. Pendapat lain menyatakan, ouii 
adalah siksaan dan hukuman. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ibnu 
Jauzi menjelaskan, kezaliman mencakup 
dua kemaksiatan; mengambil harta milik 
orang lain tanpa alasan yang dibenarkan 
dan melawan Allah dengan melakukan 
penentangan. Kemaksiatan kezaliman lebih 
berat dari kemaksiatan lain, karena umumnya 
kezaliman dilakukan terhadap orang lemah 
yang tidak mampu membela diri. Kezaliman 
tidak lain muncul dari kegelapan hati, karena 
andai hati terang oleh cahaya petunjuk, 
tentu akan memetik pelajaran. Ketika orang- 
orang bertakwa melintas dengan cahaya 
yang mereka dapatkan karena ketakwaan, 
kegelapan-kegelapan kezaliman menaungi 
orang zalim dimana perilaku zalim yang ia 
lakukan sama sekali tidak membawa guna 
baginya. 


HADITS Kir 1667 

& 4A11 -mV 

jU-Jl : JVS jdlj & &\ & 4&I oi 


1066 



4 is 5 .iXi Vj *4*5 S >i 

- , ^ 

•*” *" tf • *" I «» .• ji , «" i5> • . f m * \ * 

tjZ’ gji •AS>'\>' <Wl j6 tA^I 

i' i'»^ • *' »ef *** Ai <■ J ^ , * j 

^ VVj 5 i>? ^ £> l ?^ 4 

aJoCa)! j»jJ 4jk3\ oyu*i cUXmwO .Z.aLjJl 

jJUJLI (Jlii ^ v lf 00 ‘ (JIMI V US* (n) : j ^jUJI «*>l 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jig bersabda, "Seorang muslim 
adalah saudara bagi muslim lainnya. la tidak 
menzaliminya dan tidak pula membiarkannya 
dizalimi orang lain. Barang siapa membantu 
kebutuhan saudaranya maka Allah akan 
membantu kebutuhannya. Barang siapa 
menghilangkan satu kesusahan seorang 
muslim maka Allah menghilangkan satu 
kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan 
di hari kiamat. Dan barang siapa yang 
menutupi (aib) seorang muslim maka Allah 
akan menutup aibnya pada hari kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Seorang muslim tidak boleh 
mendzalimin muslim lainnya, juga tidak 
membiarkannya (3)) 

Penjelasan 

iii&e S : Khabar bermakna larangan, karena 
perilaku zalim seorang muslim terhadap 
muslim lain haram hukumnya. 

iiilS S : Tidak membiarkan saudara sesama 
muslim disakiti siapapun, tapi menolong 
dan membelanya. Ini lebih spesifik dari 
meninggalkan kezaliman. 

Q *ul o-Li- o®" : Yaitu 

Allah menolongnya untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

: Duka yang menimpa jiwa, maksudnya 
dari segala duka dunia, 


UULi jl. jJj : Yaitu melihat saudara sesama 
muslim melakukan keburukan lalu tidak ia 
sebarkan kepada orang lain. Namun bukan 
berarti tidak mengingkari perbuatan buruk 
yang ia lakukan. Menutupi aib saudara 
sesama muslim berlaku untuk kemaksiatan 
yang sudah berlalu, dan pengingkaran berlaku 
untuk kemaksiatan yang tengah dilakukan 
saudara sesama muslim. Untuk itu, ketika 
seorang muslim melakukan kemungkaran, 
harus diingkari saat itu juga, atau dilaporkan 
kepada hakim. Ini tidak termasuk ghibah 
terlarang, tapi termasuk nasehat wajib. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
menunjukkan keutamaan membantu seorang 
muslim, menghilangkan kesusahannya, dan 
menutupi segala kekeliruannya. 

Termasuk dalam pengertian menghilangkan 
kesusahan adalah orang yang menghilangkan 
kesusahan orang lain dengan harta, wibawa, 
atau bantuan. Nampaknya, menghilangkan 
kesusahan dengan isyarat, pandangan, dan 
petunjuk termasuk dalam pengertian ini. 
Adapun menutupi kesalahan dan aib yang 
dianjurkan adalah menutupi kesalahan 
orang penting dan semacamnya yang tidak 
dikenal suka menyakiti ataupun berbuat 
kerusakan. Sementara ketika orang yang 
dikenal suka menyakiti atau berbuat 
kerusakan berbuat kesalahan, dianjurkan 
untuk tidak ditutup-tutupi, harus dilaporkan 
kepada pihak berwenang jika tidak 
dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, 
karena menutupi kesalahan orang seperti 
ini semakin mendorong yang bersangkutan 
untuk menyakiti, merusak, menerjang segala 
hal yang diharamkan, dan mendorong orang 
lain untuk melakukan kejahatan yang sama. 

Maksud menutupi aib adalah menutupi 
kemaksiatan yang sudah terjadi. Untuk 
kemaksiatan yang dilihat tengah dilakukan 
seseorang, saat itu juga harus diingkari 
dan dicegah bagi yang mampu, tidak boleh 


1067 



ditunda. Jika yang melihat kemaksiatan tidak 
mampu mencegah, hams melapor kepada 
pihak berwenang jika tidak dikhawatirkan 
menimbulkan kemsakan. 


HADITS KE-1668 

?.« >*+ ji., .. . t f > 


:jl3 «££ tii\ ioOd- -MIA 

4l Of :fLj *3* Ji 

£3 : jtf “iyj fJ f bj j£J 

Sj <&3 jjiJi bi ajj jJ-i eU ji}} 

(°) ‘ > (w) « jj-JslI \-A-S* ( - '°) A^*-t 

((Uy-*ll li) uL, ii-I 


Abu Musa m berkata, Rasulullah gg bersabda, 
"Sesungguhnya Allah akan menangguhkan 
siksaan bagi orang yang berbuat zalim. Dan 
bila Allah telah menghukumnya maka Dia 
tidak akan pemah melepaskannya." 

Kemudian Rasulullah membaca ayat, 
"Begitulah azab Rabbmu, apabila Dia 
mengazab penduduk negeri-negeri yang 
berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu 
sangat pedih dan keras. 1 " (HOd: 102) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Huud 
(11), Bab: Dan begitulah azab Tuhanmu, 
apabila Dia mengazab penduduk negeri- 
negeri (5)) 


Penjelasan 

^ Menunda, mengakhirkan, dan 
memperpanjang waktu untuknya, kata ini 


3 Imam Az-Zamakhsyari berkata, "Ini merupakan ancaman 
bagi orang-orang kafir Mekah yang dzalim dan selain 
mereka, bahkan semua orang mendzalimi orang lain atau 
mendzalimi did sendiri dengan melakukan perbuatan 
dosa, hendaklah mereka semua waspada terhadap siksa 
Rabbnya yang sangat pedih. Dan hendaklah mereka 
segera bertaubat dan tidak terlena dengan waktu panjang 
yang diberikan." 


berasal dan ijl\ artinya batas waktu dan 
zaman. 

iiiij p : Tidak meiepasnya. Para ahli bahasa 
menjelaskan, iiB l artinya meiepasnya, <£JLiSt 
iL. ia terlepas darinya. 

<l£j ii-l : Ar-Raghib menjelaskan, 
artinya meraih dan mendapatkan sesuatu, 
karena didapatkan dengan mengambil 
secara biasa, dan kadang dengan paksa. 
Makna mengambil dengan paksa disebutkan 
dalam firman Allah s&, "Dan begitulah 
azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab 
penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. 
Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat 
pedih lagi keras." (HOd: 102). 

I,ji, jUt : pedih dan berat bagi orang yang 
disiksa. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, 
ini peringatan dari beratnya hukuman 
kezaliman bagi setiap penduduk negeri yang 
zalim, seperti orang-orang kafir Makkah 
dan lainnya, bahkan untuk siapapun yang 
menzalimi orang lain atau diri sendiri karena 
dosa yang ia lakukan. Karenanya, siapapun 
yang berbuat dosa hams mewaspadai siksaan 
Rabb yang pedih dan berat, segera bertobat 
dan tidak terpedaya oleh penundaan waktu 
yang diberikan padanya. 


MENOLONG SAUDARA YANG BERBUAT 
ZALIM ATAU YANG DIZALIMI 

HADITS KE-1669 


4Ajl (sej <&\ -ut -\*m 

t>? Jfj :Jb .U4IA 

5 JUi Ijlifr’l ja %j 

6 U : JUS *fLj <0)1 2\l 


1068 



(Alii ^j£-3 

iUjfrS : jlli .jlii^jl ^ ,>? 

: jlS «§S £ a ^ «a& J&U lj!j» 

^ illujl jl j ^ !<ilj d ?Ujio 

.fLj . jfti jsSi 


• • i 1 " i (l "Z * * * .o- 't.st 4it;; 

b JIa3 < |>Ul3 

tffcj * 3 ® &» fcft JlS .j|£JI & 

jsia t£2 5? J^iii d,!^ H j& 

* jjiuliil • ) yt* (if) * a s il cj^S" (ifl) ;J ^UiJl a>j>1 

((|>Aj fli‘ |J ^ pA OyuCL«if pi j«w) 4jl oli (®) 


l -* J -"ijf 


Jabir bin Abdullah «$> berkata, "Ketika 
kami sedang berperang, tiba-tiba seorang 
shahabat dari kaum Muhajirin memukul 
seorang dari Anshar. Maka orang Anshar itu 
menyeru, 'Wahai orang-orang Anshar.' Dan 
seorang Muhajirin itu juga berkata, 'Wahai 
orang-orang Muhajirin.' 

Rasulullah jg mendengar hal itu, maka 
beliau bersabda, 'Mengapa ada suara 
jahiliyah itu?* Para shahabat berkata, 'Wahai 
Rasulullah, seorang laki-laki dari kalangan 
Muhajirin memukul seorang dari Anshar.' 
Akhirnya beliau bersabda, 'Tinggalkanlah, 
seruan itu sudah basil' Abdullah bin Ubay 
yang mendengar hal itu berkata, 'Lakukanlah 
itu. Demi Allah, jika kami telah kembali ke 
Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengusir orang-orang hina darinya.' 

Berita ungkapan ini sampai kepada Nabi 
sg. Kemudian Umar berdiri seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, izinkanlah aku menebas 
leher seorang munafik ini.' Nabi pun 
bersabda, 'Biarkanlah ia, agar orang-orang 
tidak berkomentar bahwa Muhammad 
membunuh sahabatnya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsif (65), Surat: Al 
Munafiqun (63), Bab: Firman-Nya: "Sama 
saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan 
atau tidak kamu mintakan ampunan bagi 
mereka’X 5)) 


Penjelasan 

: Memukul pantat dengan tangan, pelana, 
pedang, dan lainnya. 

U : Dengan lam fathah, kata ini 
diucapkan untuk meminta bantuan, artinya 
tolonglah aku. 

U : dengan lam fathah, kata ini juga 
diucapkan untuk meminta bantuan. 

jilU: Yaitukenapa. 

: Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah. 

: Buruk, dibenci, dan menyakitkan. 

Ubjio : Dengan membuang hamzah istifham. 
maksudnya sjiSJt blot, maksudnya kami 
menyertakan mereka mendapatkan yang 
kami dapatkan, namun mereka jus tru berlaku 
semena-mena terhadap kami. 

*i3 : biarkanlah dia. 

tavif Jill Iju£ jf H : Nabi jg 

menyertakan Abdullah bin Ubai dalam 
golongan sahabat karena mengacu pada sisi 
lahiriah urusan si munafik tersebut, kata 
dirafa’kan sebagai isti'naf. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini menunjukkan 
kesabaran Nabi sg, meninggalkan sebagian 
urusan terbaik, bersabar menghadapi 
sebagian kerusakan karena dikhawatirkan 
menimbulkan kerusakan yang lebih besar, 
Nabi meluluhkan had siapapun juga, 
bersabar menghadapi perilaku kasar orang- 
orang badui, kaum munafik, dan lainnya agar 
kekuatan kaum muslimin semakin kokoh, 
dakwah Islam sempuma, dan iman tertanam 
kuat di hati para muallaf, serta menarik yang 
lain untuk masuk Islam. Nabi sg£ memberi 
mereka harta dalam jumlah besar untuk 
tujuan itu, dan beliau tidak membunuh 


1069 



orang-orang munafik juga karena makna 
yang sama, di samping karena secara 
lahir mereka menampakkan Islam, dan 
Allah memerintahkan untuk menghukumi 
berdasarkan sisi lahir, sementara urusan 
batin sepenuhnya menjadi urusan Allah. 
Selain itu, orang-orang munafik jumlahnya 
tidak seberapa jika dibandingkan dengan 
jumlah para sahabat, mereka ikut beijihad 
bersama para sahabat entah karena 
fanatisme, demi mencari dunia, atau karena 
antusias kesukuan para pengikut Nabi ij| 


menjelaskan, nashab pada kata lUd dengan 
membuang jar. Yang lain menyatakan, yang 
benar, iSJu adalah maf ul kata lil 

& ills : Kata-kata ini juga 
menjelaskan sisi kesamaan, maksudnya 
saling memperkokoh satu sama lain laksana 
bangunan. Dari hadits ini bisa disimpulkan, 
orang yang memperagakan dengan gerakan- 
gerakan tertentu agar penjelasan tutur 
katanya lebih mengena, cara ini lebib 
mengena di jiwa orang yang mendengar. 


KASIH SAYANG DI ANTARA ORANG- 
ORANG MUKMIN 

HADITS KE-1670 

t* f * • «* 

* . i"! .u> 


All 1 ^31 JC. i&y* 31 .io-Uv -\1V 

•^*4 

* • J • » 

d LtJt o i_j\j (AA) < uiUS” ( a) : j 


Abu Musa m meriwayatkandari Nabi 3 gg yang 
bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin 
dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu 
bangunan yang sebagiannya menguatkan 
sebagian yang lain." Kemudian Nabi $§ 
menjalinkan jari-jemarinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf (8), Bab: 
Menyilangkan jemari di dalam masjid atau 
yang lainnya (88)) 


■ Penjelasan - 


UJd 1 i» ol±JlT : Lam di sini 

untuk jenis, maksudnya sebagian orang 


mukmin untuk sebagian lain. Sabda; iiJd iis 
Uw menjelaskan sisi kesamaan. Al-Karmani 


HADITS KE-1671 

1 ? • . - • . t •* *£ii i * 


(Ji-D (J'i -i-ti Cii ^ i ^ -Wl 

4 il &\ & ill 

ji -13 j5U, JJ J\j3 $&\ 

u-Ul uAj(fV) < ulus' (VA) : j 


An-Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah 
2 ®; bersabda, "Kamu akan melihat orang- 
orang mukmin dalam hal saling mengasihi, 
mencintai, dan menyayangi bagaikan satu 
tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh 
yang sakit maka seluruh tubuhnya akan ikut 
terjaga dan panas (yakni turut merasakan 
sakitnya))" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyayangi manusia dan binatang (27)) 

Penjelasan - 

: kasih sayang di antara sesama mereka 
dengan ukhuwah Islam, bukan faktor lain, 


4 Perbedaan At-TarShum, At-TawSdud, dan At-Ta'Sthuf. At- 
TarShum ialah, saling mengasihi karena saudara seiman, 
bukan karena sebab lain. At-TawSdud ialah, menjalin 
hubungan yang membuahkan kecintaan sepeiti; saling 
mengunjungi dan memberi hadiah. At-Ta’Sthuf ialah, 
saling bantu membantu. 


1070 



: aslinya dal-nya di-idghamkan, 
Vi\yi\ adalah pola kata jc-US dari kata il^\ . 
wudd dan widad artinya sama; seseorang 
mendekatkan diri pada orang lain dengan 
sesuatu yang ia suka. 

jLi&Uaj : Ibnu Abi Hamzah menjelaskan, meski 
nampaknya J&Uall l A\yl\ maknanya 

hampir sama, namun ada perbedaan 
lembut di antara ketiga kata ini. Tarahum 
adalah saling menyayangi satu sama lain 
dengan ukhuwah iman, bukan faktor lain, 
tawadud adalah saling mengikat hubungan 
yang mendatangkan cinta, seperti saling 
berkunjung dan saling memberi hadiah, 
sementara ta’athuf adalah saling membantu 
satu sama lain, seperti memberi pakaian 
kepada saudara sesama mukmin agar kuat 

jjJ-\ : Dalam kaitannya dengan seluruh 
bagian tubuh. 

\^hc iSi : Ketika ada satu bagian tubuh 
sakit. 

tf-ljj : Yaitu saling mengajak satu sama lain 
untuk turut serta merasakan sakit, seperti 
kata-kata berikut; artinya dinding 

berjatuhan roboh, atau nyaris roboh. 

: Tidak bisa tidur, karena rasa 
sakit menghalangi tidur, sementara demam 
muncul karena pengaruh tidak bisa tidur. 
Para ahli kalbu mendefinisikan, demam 
adalah panas berkenaan dengan instink 
mencakup hati, sehingga menyebar ke sekujur 
tubuh, panas ini kemudian berkobar hingga 
membahayakan fungsi normal tubuh. Al- 
Qadhi Iyadh menjelaskan, perumpamaan 
orang-orang mukmin laksana satu bangunan 
adalah perumpamaan yang benar, 
perumpamaan ini mudah difahami dan 
menampakkan makna-makna dalam bentuk 
nyata yang terlihat. Hadits ini mengagungkan 
hak-hak kaum muslimin, anjuran untuk 
membantu satu sama lain. Ibnu Abi Hamzah 
menuturkan, Nabi jjg mengumpamakan 


iman dengan tubuh, dan orang yang beriman 
dengan organ tubuh karena iman adalah asas 
laksana pohon, sementara bagian-bagian 
tubuh laksana dahan-dahan pohon. Ketika 
seseorang merusak sebagian taklif, kerusakan 
ini memperburuk pangkalnya. Demikian 
halnya tubuh adalah pangkal, laksana pohon 
dengan ranting-rantingnya bagai bagian- 
bagian tubuh si pohon. Ketika ada salah satu 
bagian tubuh sakit, seluruh bagian tubuh ikut 
sakit, laksana pohon ketika ada salah satu 
bagian rantinya ditebang, seluruh ranting ikut 
terguncang dengan bergerak-gerak. Demikian 
penjelasan Al-Hafizh dalam Al-Fath. 


MENGAMBIL HARTA ORANG YANG 
DIKHAWATIRKAN KEKEJAMANNYA 

HADITS KE-1672 

*.cJl 5 &\ c$*j LdSk -nvf 

£ fe 5SUI1 

^>*1 :JUS iSij 

&,j £ :cJJ i 

:JV5 tf ciff p ceil d\ cJJ !4ill 

j?) j £ Sj ilsga 

pUj! 

ij* j>Js (tA) » walll v_jbS" (va) 

1 1 Jl« Aa\ vjLic -1 


Aisyah & berkata, "Seorang lelaki meminta 
izin kepada Nabi ^jg, lalu beliau bersabda, 
'Izinkanlah ia masuk, amat buruklah saudara 
Asyirah (maksudnya kabilah) ini, atau amat 
buruklah Ibnul Asyirah (maksudnya kabilah) 
ini/ Ketika orang itu duduk, beliau berbicara 
kepadanya dengan suara yang lembut. 


1071 



lalu aku bertanya, Wahai Rasulullah, Anda 
berkata seperti ini dan ini, namun setelah itu 
Anda berbicara dengannya dengan suara 
yang lembut.' 

Maka, beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, 
sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan 
manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah 
orang yang ditinggalkan oleh manusia karena 
takut akan kekejiannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Membicarakan orang yang suka berbuat 
rusak dan onar yang diperbolehkan (48)) 

Penjelasan 

fS&l : Intuk menarik simpati dan agar 
diteladani dalam berlaku ramah. 

ieSj j{ : Wada’ahu artinya 

meninggalkannya, kedua kata ini memiliki 
kesamaan makna. Al-Qasthalani menuturkan, 
Al-Jauhari menjelaskan, kata-kata IS artinya 
tinggalkan hal itu. Bentuk fi’U madhi kata ini 
tidak diketahui, tidak benar jika dikatakan 
wada'ahu mengikuti pola aslinya. Dijelaskan 
dalam Al-Mashabih, hadits ini menolak 
pemyataan tersebut. 



takut pada sesuatu, fuhsy adalah perkataan 
atau perbuatan buruk. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
orang yang dimaksud dalam hadits ini adalah 
Uyainah bin Hishn, saat itu ia belum masuk 
Islam meski sudah memperlihatkan Islam. 
Nabi jig ingin menjelaskan kondisinya agar 
diketahui orang, sehingga orang yang tidak 
mengetahui kondisinya tidak terkecoh. 
Sikap yang ditunjukkan Uyainah ini baik saat 
Nabi masih hidup maupun sudah tiada, 
menunjukkan kelemahan imannya, ia murtad 
bersama kaum murtad lain, kemudian ia 
didatangkan kepada Abu Bakar •m. sebagai 
tawanan. Nabi ig menyebumya seburuk- 
buruk saudara kabilah. Ini merupakan 
salah satu pertanda nubuwah (mukjizat), 


karena Uyainah muncul tepat seperti yang 
Nabi jgjj sebut. Adanya Nabi 3g| berkata 
lembut padanya semata untuk meluluhkan 
hatinya agar masuk Islam, juga bagi orang- 
orang sepertinya. Hadits ini menunjukkan 
sikap mencari muka terhadap orang yang 
dikhawatirkan berkata dan bertindak kotor, 
boleh menggunjing orang fasik yang secara 
nyata memperlihatkan kefasikan, dan 
siapapun yang perlu diwaspadai. Adapun 
jit jf jit jiL maksudnya adalah 
kabilahnya sendiri, atau maksudnya lelaki 
tersebut adalah seburuk-buruk orang dari 
kabilahnya. 


ORANG YANG DIKUTUK DAN DIMAKI 
OLEH NABI PADAHAL IA TIDAK 
BERHAK MENDAPAT HAL ITU, 
MAKA BERUBAH MENJADI RAHMAT 
DAN PENEBUS DOSA BAGINYA 


HADITS ICE- 1673 

Z\ -nvr 

, ** 

0\ fLj 

i ouS j^\S dS 


(jjJt Jy ujU (ti) i (A.) ^>^>1 

iS) 4} jT J» !|JL <U)t 


Abu Hurairah ess meriwayatkan bahwa ia 
pemah mendengar Nabi ^ bersabda, "Ya Allah, 
sekiranya ada seorang mukmin yang pernah 
aku cela, maka jadikanlah celanya tersebut 
sebagai perkara yang dapat mendekatkannya 
kepada-Mu di hari kiamat kelak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "£>oa" (80), Bab: Sabda 
Nabi $%%: "barang siapa yang aku sakiti 
jadikanalah kafarah baginya" (34)) 


1072 



- Penjelasan 

: Fa' jaza'iyah (balasan), 
syaratnya dibuang berdasarkan petunjuk 
konteks kalimat, maksudnya; jika engkau 
mencela seorang mukmin. 

bj : Amalan yang dengannya ia mendekatkan 
diri. 


Ibnu Qutaibah, dan jumhur. Maksudnya 
bukan menafikan inti kebohongan, tapi 
menafikan dosanya, karena bohong tetaplah 
bohong, entah untuk maksud mendamaikan 
hubungan ataupun yang lain. Namun pada 
saat tertentu, bohong dibolehkan meski 
menimbulkan sedikit kerusakan demi 
mengharapkan banyak kebaikan. 


DUSTA YANG DIBOLEHKAN 

HADITS K.E-1674 


KEUTAMAAN JUJUR DAN BURUKNYA 
DUSTA 


: J&u * 1 * &\ & &\ 

j! iju olj^jl 

id*T \*i' 

ijjjsll o (r) i jJuaJI (or) : j 

^Juaj iS jJl 


Ummu Kultsum binti Uqbah meriwayatkan 
bahwa ia mendengarRasulullah^gbersabda, 
"Bukanlah disebut pendusta, orang yang 
mendamaikan (memperbaiki) perselisihan 
di antara manusia lalu ia berkata baik atau 
mengusahakan kebaikan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Perdamaian" (53), 
Bab: Tidak termasuk bohong jika untuk 
mendamaikan manusia (2)) 

Penjelasan 

£s- yjLi : Dikatakan ii dld-l 
artinya Anda menyampaikan sesuatu 
dengan maksud untuk mendamaikan dan 
menginginkan kebaikan, dan jika Anda atau 
aku menyampaikan sesuatu dengan maksud 
untuk merusak hubungan dan menyebar 
adu domba, Anda atau aku mengatakan; 
. Demikian penjelasan Abu Ubaidah, 


HADITS KE-1675 


tAJ Lfr <U)I 4JJ i — N’W® 

jJuoJl 5i 45)1 'gill 

5b ‘6^-1 jj 5b <5^ 
4>j^ii 5b 5j^=4 J*- j^jJi 
tjilii ji jj^Ji 5b Jj 

JJ5H 5b 

: (JUu 4Ut >U (^\) ‘ <— o'jl i-jbS' (VA) Zjj 

(i^oiLaii 4jjl lyBl |yi>T jjj ill Ijjt U) 


Abdullah bin Mas'ud sse meriwayatkan 
bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya 
kejujuran akan membimbing pada kebaikan 
dan kebaikan akan membimbing ke surga. 
Selama seseorang itu selalu jujur dan terus 
jujur maka tertulis di sisi Allah bahwa dia 
seorang yang jujur. Sedangkan kedustaan 
itu akan mengantarkan pada kejahatan 
dan kejahatan akan menggiring ke neraka. 
Selama seseorang itu selalu berdusta dan 
terus menerus berdusta maka tertulis di sisi 
Allah bahwa dia adalah seorang pendusta." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adah" (78), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman 


1073 



bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar." 
(68)) 


Penjelasan 

jAJJl : Shidq disebut untuk kejujuran kata- 
kata, kebalikan dari dusta. Jujur dalam niat 
adalah ikhlas, menjaga makna ketulusan 
dalam bermunajat kepada-Nya, dan tidak 
termasuk orang yang mengatakan, "Aku 
menghadapkan wajahku kepada Allah,” 
sementara ia lalai dan dusta. Jujur dalam tekad 
adalah bemiat balk, maksudnya memperkuat 
niat untuk tidak berbuat zalim ketika menjadi 
pemimpin misalnya. Jujur dalam kemuliaan 
seperti takut dan berharap secara jujur, 
juga yang lain. Jujur dalam beramal adalah 
minimal antara niat dan tindakan sesuai. 
Siapa menyandang enam sifat ini, ia adalah 
orang jujur, dan jika menyandang sebagian 
saja di antaranya, ia disebut sesekali jujur. 

i : Ar-Raghib menjelaskan, hidayah adalah 
menuntun dengan lemah lembut. 

l Jf \ : kata menyeluruh untuk semua kebaikan. 

: termasuk bentuk kata untuk makna 
dilebih-lebihkan, sama seperti kata 
maksudnya adalah sangat jujur hingga amal 
perbuatannya membenarkan kata-katanya. 
Kata ini disebut dalam bentuk nakirah 
(indefinite noun) untuk membesarkan dan 
mengagungkan, maksudnya ia mencapai 
puncak kejujuran hingga termasuk dalam 
golongan orang-orang jujur dan berhak 
mendapat pahala seperti yang mereka 
dapatkan. 

i\ : Ar-Raghib menjelaskan, makna fujur 
adalah mengoyak tirai agama, kebalikan 
dari kebajikan. Pendapat lain mengartikan; 
fujur adalah condong dari ke-istiqamah-.an. 
Pendapat lain mengartikan; fujur adalah 
doronganuntukberbuatmaksiat.Fu/'uradalah 
kata menyeluruh untuk semua keburukan, 
kebalikan dari kebajikan. Allah berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang banyak 
berbakti benar-benar berada dalam surga 
yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang durhaka benar-benar 
berada dalam neraka.” (Al-Infith&r: 13- 
14) Imam An-Nawawi menjelaskan, ulama 
menjelaskan, hadits ini mendorong untuk 
meniti kejujuran, maksudnya sengaja dan 
memperhatikannya, peringatan dari berdusta 
dan menyepelekannya, karena orang 
yang menyepelekan kebohongan, ia pasti 
sering berbohong sehingga dikenal sebagai 
pembohong. Ketika seseorang terbiasa jujur 
dan meniti kejujuran Allah mencatatnya 
sebagai shiddiq -dengan bentuk kata dilebih- 
lebihkan- yang artinya sangat jujur, atau 
kadzdzab jika terbiasa berbohong. Makna 
di sini adalah diputuskan sebagai orang 
jujur atau dusta, patut disebut sebagai orang- 
orang jujur dan mendapat pahala mereka, 
atau disebut pendusta dan patut mendapat 
hukuman mereka. 


KEUTAMAAN ORANG YANG BISA 
MENAHAN NAFSU KETIKA MARAH 


HADITS KE-1676 

; O' AUl i)Jj> 

wOiXmJI jmJ I 4JJI 

lie. tiilw tjjJl JuoJj! Uj| 

,y>j ji-i <_j >L (Vl) i (VA) 


Abu Hurairah sgs meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Orang yang kuat 
itu bukan orang yang jago bergulat, tapi 
orang yang kuat adalah orang yang dapat 
menahan nafsunya ketika ia marah." 


1074 



(HR. Bukhari, Kitab: “AdatS' (78), Bab: 
Peringatan darimarah (76)) 

Penjelasan 

: Termasuk pola kata mubalaghah, 
juga kata-kata lain yang mengikuti pola kata 
ini, seperti humazah, lumazah, hafazhah, 
dhahakah, dan lainnya. Maksud shara’ah 
adalah o rang yang sering mengalahkan orang 
lain karena kekuatannya. Shara' artinya 
jatuh ke tanah. Kata ini kemudian digunakan 
untuk orang yang tidak bisa menguasai diri 
saat marah, karena ketika ia menguasai diri, 
artinya ia telah mengalahkan musuhnya yang 
paling kuat dan jahat. Karenanya ada yang 
mengatakan; musuhmu yang paling lalim 
adalah jiwamu yang ada di dalam tubuhmu. 
Kata ini termasuk kata-kata yang dialihkan 
dari fungsi aslinya secara bahasa untuk 
perluasan makna dan majaz. Ini termasuk 
kata-kata fasih, karena ketika orang berada 
dalam kondisi sangat marah dengan gairah 
amarah yang meluap, lalu ia atasi kondisi ini 
dengan sabar dan teguh, ia seakan orang kuat 
yang mampu mengalahkan banyak orang 
dan mereka tidak mampu mengalahkannya. 
Demikian penjelasan Al-Qasthalani. 


HADITS KE-1677 


\ : JV5 -nVV 

& j *5® &\ & si* d%5 

• •• J W 

31 &\ & *g\ jiii p*\ 

:jvl j) U 


Y\ : jijlJ \$\& 

:jll g# &\ & U ££ 


<_»L (v\) < i_jb5” (VA) : j 


Sulaiman bin Shurd mengisahkan, "Ada dua 
orang yang saling mencerca di samping Nabi 
jg, sementara kami duduk di samping beliau. 
Salah seorang darinya mencerca temannya 
sambil marah hingga wajahnya memerah, 
maka Nabi bersabda, 'Sesungguhnya saya 
mengetahui suatu kalimat yang apabila ia 
membacanya, niscaya kemarahannya akan 
hilang. Seandainya ia mengucapkan: 

££>•^1 Ql&JLjl 4JJU ijfrl 

'Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk.' 

Orang-orang yang berada di sekitarnya pun 
berkata kepada lelaki itu, 'Apakah kamu 
tidak mendengar apa yang disabdakan oleh 
Nabi jg?' Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya 
aku tidak gila/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Peringatan dari marah (76))) 

- Penjelasan 

oSU-j CSL \ : Dua orang saling mencela. 

I ol&LiH : Inimenunjukkan amarah 

bukan karena Allah bersumber dari dorongan 
setan, orang marah selaiknya memohon 
perlindungan dengan mengucapkan, "Aku 
berlindung kepada Allah dari (godaan) setan 
yang terkutuk,” dan isti’adzah termasuk 
sebab untuk menghilangkan amarah. 

0 oJJ : Ini kata-kata orang yang tidak 
memiliki pemahaman mendalam dalam 
agama Allah dan tidak dididik oleh cahaya- 
cahaya syariat, dan mengira bacaan isti'adzah 
hanya untuk orang gila. Ia tidak tahu amarah 
berasal dari godaan setan, sehingga amarah 
mengeluarkan seseorang dari kondisi normal, 
mengatakan yang tidak benar, melakukan 


1075 



tindakan tercela, memendam niat dengki, 
serta dampak-dampak negatif amarah lainnya. 


LARANGAN MEMUKUL WAJAH 

HADITS KE-1678 

. J J - A i *■* 



lit (_jU (f •) < jaJI (_»bT (tT) : j <£,UJI 

^>j)l 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
sis yang bersabda, "Bila seorang dari kalian 
menyerang maka hindarilah memukul 
mukanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Membebaskan Budak' 
(49), Bab: Kalau memukul budak maka 
jangan memukul wajahnya (20)) 

- - • Penjelasan 

: J5VS artinya JsS, pola kata mufa'alah 
di sini bukan secara zhahimya. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ulama menjelaskan, 
hadits ini secara tegas melarang memukul 
wajah, karena wajah merupakan bagian 
lembut yang menyatukan segala keindahan, 
organ-organ di wajah juga amat berharga 
dan lembut, dan sebagian besar indera ada 
di wajah. Pukulan pada wajah mungkin saja 
merusak indera, atau mengurangi fungsinya, 
bisa juga memperburuk wajah, padahal catat 
pada wajah tentu amat buruk karena nampak 
dengan jelas dan tidak bisa ditutupi. Ketika 
dipukul, umumnya wajah tidak dijamin aman 
terhindar dari sesuatu yang memperburuk 
bentuknya. 


s jij* -nvA 


MEMEGANG UJUNG SENJATA TAJAM 
KETIKA DI TEMPAT UMUM ATAU 
MASJID 


HADITS KE-1679 


3>j/ O'* <<«' ■»-* O! jJV Vrt 

4A)1 Aii\ 4 ] Jlo3 4 

cLwJai 4Jl£ 

ji-L i_jI> (iT) ( »^L<aJI (A) !|) 4 j»^*.| 

JjW— ..U 1) jA ti) J-ill 


Dabir bin Abdillah berkata, "Ada seseorang 
yang berjalan di masjid sambil membawa 
anak panah, lalu Rasulullah bersabda 
kepadanya, 'Peganglah ujungnya yang 
tajam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalat" (8), Bab: 
Memegangi mata panah ketika masuk ke 
dalam masjid (66)) 

Penjelasan 

fa fa : Menampakkan mata panahnya. 

Qfa JJLJif : Agar tidak melukai seorang 
muslim pun, jLiSJt j^i-Jl adalah jamak nashl, 
artinya mata panah. Hadits ini menunjukkan 
etika memegang mata panah ketika hendak 
melintas di tengah-tengah banyak orang 
di masjid, pasar, atau tempat-tempat lain, 
juga keharusan menjauhi apapun yang 
dikhawatirkan menimbulkan bahaya. 


HADITS KE-1680 
- »* . ? ; • 


•*- I ■? » St, - - a J f J t ^ 

Aul 

j\ 4 iSl :jll £* 

JV5jf .QlZi $ oJullq ip 4 


1076 



"* I * - ? " ? - * -* * f ?< • J-1? 

££ U^l LvwOJ .4jt£=U j2tJLJlS 


-wl Jj* (^) t C?*ll «-As^ (^0 ‘(j 

L» (j-Jj ^^LJI bJ* ja : jJu-j <Jlc 


• > C*1 » . > *«• «'||^ # ?•• f't 9 •"t« >?.*’ 

i_j «jj £§ jUaLtJi Jju ‘i5j-4 s <uu 


i^ti ^ • •* 


4Hi ,^aJI (Jj» <_jli (y) Jiill <_jbS" (^t) : (j 4ey**l 

■\jL* Hill I 


Abu Musa ass meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "3ika salah seorang di 
antara kalian melewati masjid atau pasar 
kami, sedangkan ia membawa anak panah, 
hendaklah ia pegang mata anak panahnya," 
atau, "Hendaklah ia pegang dengan 
tangannya, sebab dikhawatirkan kaum 
muslimin terkena sesuatu darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi "Barang siapa yang menghunuskan 
pedang kepada kami maka bukan dari 
golongan kami" (7)) 

Penjelasan 

iiij : Panah orang Arab, tidak ada bentuk 
tunggal untuk kata ini. 

li) Uu jp liL-liU : muta'adi dengan 

menggunakan huruf j& untuk dilebih- 
lebihkan, karena aslinya adalah 

il£=v : Peganglah mata panah dengan 
telapak tangan. Ketentuan ini tidak hanya 
berlaku untuk memegangi anak panah saja, 
tapi untuk apapun agar tidak melukai orang 
muslim dengan cara apa pun. 

CL* ol : dikhawatirkan mengenai. 


LARANGAN MENUNJUK SEORANG 
MUSLIM DENGAN SENJATA 

HADITS KE-1681 

4JJl y d % jJ > ~\1A\ 

Aa»>\ Jp f£ssJ^\ Si : JlS 


Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Janganlah seorang di 
antara kalian menunjuk saudaranya dengan 
senjata, sebab ia tidak tahu kemungkinan 
setan mencabut dari tangannya sehingga 
menjerumuskannya ke dalam neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi jg: "Barang siapa yang menghunuskan 
pedang kepada kami maka bukan dari 
golongan kami" (7)) 

Penjelasan--- 

££ S : Larangan dengan lafal kabar, sama 
seperti firman Allah & ; (sjJI }j 12J i), ini lebih 
fasih dari kata larangan. 

.jJ (j oVKll.3\ : Maknanya; mungkin saja 
setan melemparkan senjata yang ada di tangan 
orang tersebut hingga melukai dan mengenai 
saudaranya. Al-Qasthalani menjelaskan, 
maksudnya setan melepas senjata yang ada 
di tangannya lalu mengenai orang lain, atau 
mendorong tangannya hingga senjata yang ia 
pegang mengenai orang lain. 

JSi\ v)L jj £25 : Yaitu ia jatuh dalam 
kemaksiatan yang mengharuskannya jatuh 
ke dalam salah satu lubang neraka pada hari 
kiamat. Hadits ini melarang apapun yang 
menjurus pada hal terlarang meski sesuatu 
yang dilarang tidak terwujud, baik saat serius 
ataupun bercanda. 


1077 



KEUTAMAAN MENYINGKIRKAN 
GANGGUAN DARI TENGAH JALAN 


HADITS KE-1682 

djai j-o 4it jj-j o' 

: ‘A*«y 

>!»''' «• 1 

<*) 4)1 jSLLs Jp j)^mi 

ji^sJI J-ai cjU (ft) ( t_>hS" (v) Ao-jj-1 

>)'Ji 


Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Ketika seorang lelaki 
berjalan pada suatu jalan dan menemukan 
dahan berduri lalu id membuangnya, maka 
Allah memuji perbuatannya dan mengampuni 
dosanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan " (10), Bab: 
Bersegera shalat Zuhur (32)) 

Penjelasan 

£j£u : Di jalan. 

SJ Jjjl j£ii : Meridai dan menerima amalannya, 
serta memujinya. 

i)^Aj : Allah mengampuni dosa-dosanya. 


Hj ^ & n y&\ 

tA-Jl jj! Uj Jo- (ol) l »LuS(l vjbS” (V) !(3 


Abdullah bin Umar m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang 
wanita disiksa karena seekor kucing yang 
ia kurung hingga mati kelaparan. la masuk 
neraka karena tidak memberinya makan 
dan minum ketika mengurungnya. la juga 
tidak melepaskan kucing itu sehingga ia bisa 
memakan serangga tanah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para NabP (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

-Penjelasan 

5 > ‘S . : Terkait seekor kucing atau gara-gara 
seekor kucing. Hirrah adalah kucing betina, 
sementara hurr adalah kucing jantan. Jamak 
hirr adalah hirarah, sama seperti kata qird 
dan qiradah, sementara jamak hurr adalah 
hirar, sama seperti kata qirbah dan qirab. 

tfej tili-jJ : Si wanita itu masuk neraka gara- 
gara kucing. 

f j 

jj&yVl : Maksudnya hewan dan serangga 
tanah, seperti tikus dan lainnya. 


HARAM MENYIKSA KUCING DAN 
BINATANG LAINNYA YANG TIDAK 
MENGGANGGU 


BERBUAT BAIK KEPADA TETANGGA 

HADITS KE-1684 


HADITS KE-1683 

4 JJI 4)i\ J-X iioad- — NTA r 

> n- A" ~ At ? - ±.1 ~ 

^.Jx <u)l 4ii\ ijl 

I *"• • * “l “• **“* • w X | ** £ « f | 

4-3 CJo-03 (CoU *#j& 3 »!/•• 


2 n »» ji , , - J •'ti- > • ^ 

Ajw^lCr 

^ : (*A3 6^” 4A)' 

jli-lj iUojll «_»L (t A) » (YA) : j 


1078 



Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi |g 
bersabda, "Jibril senantiasa berpesan 
kepadaku agar berbuat baik terhadap 
tetangga sehingga aku menyangka bahwa 
ia akan memberi hak waris kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adah" (78), Bab: Wasiat 
kepada tetangga (28)) 

Penjelasan 

j\^\> : Baik tetangga muslim maupun 

kafir, ahli ibadah maupun orang fasik, teman 
ataupun lawan, pendatang ataupun pribumi, 
membahayakan ataupun memberi manfaat, 
dekat ataupun jauh, rumahnya dekat ataupun 
jauh. 

• (Jibril) menyampaikan perintah 
dari Allah untuk memberikan hak waris 
bagi tetangga dari tetangganya. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fath ; Syaikh Abu 
Muhammad bin Abu Hamzah menjelaskan, 
menjaga (hak-hak) tetangga termasuk 
kesempurnaan iman. Orang-orang Jahiliyah 
menjaga hak-hak ini. Melaksanakan 

wasiat untuk memperlakukan tetangga 
dengan baik tercapai dengan memberikan 
segala macam bentuk kebaikan sebatas 
kemampuan, seperti memberi hadiah, 
mengucapkan salam, bermuka ceria 
saat bertemu, menanyakan kondisinya, 
membantu apa yang diperlukan, menahan 
diri dari apapun yang bisa menyakiti tetangga 
dengan berbagai jenisnya, baik bersifat riil 
maupun maknawi. Nabi menafikan iman 
dari orang yang tetangganya tidak aman 
dari kejahatan-kejahatannya. Sabda ini 
merupakan penekanan yang mengisyaratkan 
agungnya hak tetangga, dan membahayakan 
tetangga termasuk dosa besar. Syaikh Abu 
Muhammad juga menjelaskan, kondisi ini 
berbeda-beda berdasarkan tetangga yang 
baik dan yang tidak baik. Namun demikian, 
tetangga seperti apapun kondisinya, sama- 
sama harus diperlakukan dengan baik, diberi 


nasehat dengan cara yang baik, didoakan 
semoga mendapat petunjuk, meninggalkan 
apapun yang membahayakannya, kecuali 
untuk kondisi tertentu yang mengharuskan 
untuk menyakiti tetangga dengan kata- 
kata dan tindakan. Khusus untuk tetangga 
yang baik, semua ketentuan sebelumnya 
berlaku. Untuk tetangga tidak baik, cara 
menghadapinya adalah dengan menahan 
diri dari apa yang ia lakukan sesuai tingkatan 
amar makruf nahi munkar. Tetangga kafir 
perlu diberi nasehat dengan menawarkan 
Islam kepadanya, menjelaskan segala 
keindahan Islam, dan memberikan dorongan 
kepadanya secara lemah lembut. Untuk 
tetangga fasik diberi nasehat yang sesuai, 
juga dengan cara lembut. Menutupi aibnya 
agar tidak diketahui orang lain, melarangnya 
melakukan kemaksiatan dengan cara lembut. 
Jika cara ini tidak membawa hasil, tetangga 
seperti ini harus diputus hubungan dengan 
maksud memberikan pelajaran padanya 
dengan memberitahukan sebabnya agar si 
tetangga berhenti bertindak tidak baik. 


HADITS KE-1685 

■r.s . ^ ^ , ,, < •. * • * 

(U4L& AJJl -MAo 

(Jlj L* AJJl AJJl (Jll 

*?? > 2 - • 

) Ajl vjwJLU s 

jliL vjL (f A) » t—o'Jl v r >lsS' (VA) :j 4>^>l 


Ibnu Umar 3 $ berkata, Rasulullahjgj; bersabda, 
"Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar 
berbuat baik terhadap tetangga sehingga 
aku menyangka bahwa aku akan diberi hak 
waris." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adah" (78), Bab: Wasiat 
kepada tetangga (28)) 


1079 



ANjURAN MEMBERI BANTUAN 
DALAM HAL YANG TIDAK HARAM 


HADITS KE-1686 


: J15 Aifr iul C&J c*l -mi 

to?. lij »fLj &\ JjI 


S ^5 ‘ 5 Jf 3 * 1^1 :$ 4 ^ 

JUit Us 4A)1 ijy 9 4*a 3 ^)UuJ ^ 4JJl 

^Jp ( j<u^9is]l v-A, ft i.jUS' f l gjjlidl <>^> 1 ) 

(I 4 J AfrUilij 


Abu Musa meriwayatkan dari ayahnya yang 
berkata, "Apabila ada seseorang yang 
datang untuk meminta atau memerlukan 
sesuatu maka Rasulullah bersabda, 
'Bantulah ia, niscaya kalian akan diberi 
pahala. Allah akan memenuhi ucapan Nabi- 
Nya apa yang Dia kehendaki.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zafcal" (24), Bab: Anjuran 
bersedekah dan janji syafa'at yang ada di 
dalamnya (21)) 


nya, boleh ditolong dan dibantu, terlebih bagi 
orangyangmelakukan kesalahan, atau orang 
yang dikenal menjaga din. Sementara orang 
yang terns menerus berbuat onar, dikenal 
jahat dan batil, orang seperti ini tidak perlu 
dibantu agar jera melakukan keburukan. 


BERTEMAN DENGAN ORANG SALEH 
DAN MENJAUHI TEMAN BURUK 

HADITS KE-1687 

^s> 4S11 yy ”'iav 

jii :Jl5 aSc- 4)1 

31 ^UJ tdL>bJi tfj-I 

iig <&* pisj 6? if ill oLLii 

s *• • i'- £- s i- «•»; - - if 

jys o' ^ ji 

liLJLI 1 — >L VN ia.mtJIj >_jbS” Y( 4a^>-l) 


Penjelasan 

Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath; hadits 
ini mendorong untuk melakukan kebaikan 
dan menjadi perantara menuju kebaikan 
secara mutiak, juga meminta pertolongan 
orang besar untuk menghilangkan kesulitan 
dan membantu orang lemah karena tidak 
semua orang bisa menemui seorang penguasa 
atau pemimpin untuk menyampaikan 
maksudnya agar si pemimpin mengetahui 
kondisi si orang lemah secara Iangsung. Jika 
tidak seperti itu tentu lebih baik, karena 
Nabi jgg tidak memakai pengawal. Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, tidak ada pengecualian 
untuk segala keperluan dimana pertolongan 
dianjurkan di sana, kecuali untuk persoalan 
hudud. Apapun yang tidak ada hukuman had- 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 3^ 
yang bersabda, "Perumpamaan teman 
yang saleh dengan teman yang buruk 
bagaikan penjual minyak wangi dengan 
pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi 
itu akan menghadiahkan kepadamu, atau 
kamu membeli darinya, atau kamu akan 
mendapatkan bau wanginya. Sedangkan 
pandai besi hanya akan membakar bajumu 
atau kamu akan mendapatkan bau tidak 
sedapnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Minyak kasturi (31)) 

Penjelasan 

gjliJt jti : Ini namanya menyandarkan 
sesuatu yang disifati kepada sifatnya. 


1080 



ijitt : maksudnya teman buruk. 

%S\ : Makna asli kata ini adalah bangunan 
tempat pijakan ubupan api, zuqq adalah 
tempat untuk meniup api. Kata zuqq 
disebut untuk ubupan api secara majaz 
karena ubupan api berdekatan dengan 
pijakannya. Pendapat lain menyatakan; zuqq 
adalah ubupan api itu sendiri, sementara 
bangunannya disebut kur. 

lit Ali : Memberimu sebagian dari wewangian. 
Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; hadits 
ini melarang berteman dengan orang yang 
mengganggu agama dan dunia seseorang, 
dan anjuran berteman dengan orang yang 
membawa manfaat bagi agama dan dunia. 
Hadits ini juga menunjukkan perlunya 
membuat perumpamaan, dan menerapkan 
hikmah sesuai padanan. 


KEUTAMAAN BERBUAT BAIK KEPADA 
ANAK PEREMPUAN 


HADITS KE-1688 
cJJo :cJls CoJj- -N*\AA 

jxL* if {£ jUo t \$ 

*T, , .-.5, , •'■'•i- ' 

b jJj tlfcijl £0 Ubl \4lJafrb 

^Ji 

^ : JUS A& 

jliJl <0 5^ 

(a j jijjUl IjJtjl l_Aj V IjlnS" ft 


Aisyah berkata, "Telah datang seorang 
wanita bersama dua putrinya menemuiku 
untuk meminta sesuatu namun aku tidak 
mempunyai apa-apa selain sebutir kurma, 


ialu aku berikan kepadanya. Wanita itu lantas 
membagi kurma itu menjadi dua bagian 
yang diberikannya kepada kedua putrinya, 
sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. 
Lalu wanita itu berdiri untuk mohon diri. 
Saat itulah Nabi jg datang. Kemudian aku 
ceritakan masalah itu, maka beliau bersabda, 
'Siapa yang diuji dengan diberi anak-anak 
perempuan, mereka akan menjadi pelindung 
dari api neraka baginya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “ZakaC (24), Bab: 
Jagalah diri kalian dan neraka walaupun 
hanya dengan sebutir kurma (10)) 

Penjelasan-- 

: Yaitu wanita peminta-minta itu 
membagi sebutir kurma kepada kedua 
putrinya. 

£ : Nabi menyebut ujian karena 
umumnya anak-anak perempuan tidak 
disuka. An-Nawawi menjelaskan, Nabi ^ 
menyebut anak perempuan sebagai ujian, 
karena umumnya orang tidak menyukai 
mereka. Allah ss& berfirman, “Dan apabila 
seseorang dari mereka diberi kabar dengan 
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah 
(merah padamlah) mukanya, dan dia sangat 
marah.” (An-Nahl: 58) Ulama berbeda 
pendapat terkait maksud ujian dalam hadits 
ini, apakah yang dimaksud keberadaan anak- 
anak perempuan itu sendiri, ataukah ujian 
yang muncul dari perilaku mereka. 

oUdt .ji & • Apakah kata-kata ini berlaku 
secara umum untuk seluruh anak perempuan, 
ataukah yang dimaksud anak perempuan 
dengan kebutuhan khusus. 

: Suatu kondisi atau jiwa mereka. 

55 : Nabi |g tidak menyebut tjlilt dalam 

bentuk jamak, karena kata jenis mencakup 
sedikit maupun banyak, maksudnya anak- 
anak perempuan menjadi penghalang dari 
api neraka. Al-Hafizh menjelaskan dalam Al- 


1081 



Fath; An-Nawawi menuturkan meniru Ibnu 
Baththal, Nabi jig menyebut anak perempuan 
sebagai ujian, karena orang umumnya tidak 
menyukaianakperempuan.Syariatkemudian 
datang melarang mereka bersikap seperti itu, 
mendorong mereka untuk mempertahankan 
keberadaan anak-anak perempuan, dan tidak 
membunuh mereka dengan menyebutkan 
pahala yang dijanjikan bagi siapa yang 
memperlakukan mereka dengan baik, dan 
mencurahkan segenap kemampuan dan 
tenaga untuk bersabar menghadapi mereka. 


KEUTAMAAN ORANG YANG 
DITINGGAL MATI ANAKNYA LALU 
MERELAKANNYA 


HADITS KE-1689 


ji, .■ t « «. ti, , , - • j » j i „ 

«<L Lfr <UJl Q 1 -)^A^ 

**’ *• 

:jis fLj 

jJJji 5 ^i iijii ^ 

■Jj oL» ^ J*ai v-»U 1 


Abu Hurairah $& meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Tiada seorang muslim yang 
ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, lalu 
masuk neraka melainkan menepati sumpah 
semata 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Keutamaan orang yang anaknya meninggal 
dan ia bersabar (6)) 

Penjelasan 

jJJHJ : Untuk lelaki atau wanita. 
y&\ : Ia kemudian masuk neraka. 

pliil VJ. Si : Sesuatu yang digunakan untuk 
menebus sumpah, pdij t tiJ- iilii artinya aku 


hanya melakukan perbuatan itu sebatas 
untuk menebus sumpah saja. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; 
Al-Qurthubi menjelaskan, ulama berbeda 
pendapat terkait maksud sumpah ini. Ada 
yang berpendapat; sumpah tertentu. Yang lain 
berpendapat; sumpah tidak tertentu. Jumhur 
ulama menganut pendapat pertama. Ada 
juga yang berpendapat; tidak dimaksudkan 
sebagai sumpah, yang dimaksud adalah 
meminimalisir kejadian seperti ini, dan kata- 
kata tersebut digunakan untuk makna ini. 
Seperti kata-kata berikut; jllJoJ Sj I la S 
maksudnya ia hanya tidur sesaat saja, U 
'll artinya memukulnya sekedarnya saja, 
dan tidak berlebihan. Maksudnya sebatas ia 
merasa sakit saja. Pendapat lain menyatakan, 
pengecualian dalam hadits ini bermakna 
dan, maksudnya ia tidak terkena api neraka, 
sedikit, banyak, atau sekedarnya. Al-Farra' 
dan Al-Ahfasy membolehkan S) bermakna 
j, dan menurut mereka, firman Allah m 
berikut termasuk kategori S' bermakna Jt 
“Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, 
tidak takut di hadapan-Ku. Tetapi orang 
yang berlaku zalim." (An-Naml: 10-11) 
Pendapat pertama dikemukakan jumhur dan 
dipastikan Abu Ubaid. Mereka menyatakan, 
firman Allah ass , “ Dan tidak ada seorangpun 
dari padamu, melainkan mendatangi neraka 
itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu 
kemestianyangsudah ditetapkan.” (Maryam: 
71) Al-Khaththabi menuturkan, makna ayat; 
ia tidak masuk neraka untuk disiksa, tapi 
hanya melintasi saja, dan melintasi ini laksana 
sebatas orang menggugurkan sumpahnya 
saja. Ulama berbeda pendapat terkait 
bagian-bagian sumpah dalam ayat ini. Ada 
yang berpendapat; sumpahnya diperkirakan 
demikian; demi Allah, tidak ada seorangpun 
dari padamu, melainkan mendatangi neraka 
itu. Yang lain berpendapat; di-‘athaf-kan 
kepada sumpah sebelumnya dalam firman 
Allah m , “Demi Tuhanmu, sesungguhnya 


1082 



akan Kami bangkitkan mereka bersama 
setan, kemudian akan Kami datangkan 
mereka ke sekeliling Jahannam dengan 
berlutut " (Maryam: 68 ) Maksudnya, demi 
Rabbmu, tidak ada seorangpun dari padamu, 
melainkan mendatangi neraka itu. Pendapat 
lain menyatakan; sumpah disimpulkan dari 
firman Allah ess, “ Hal itu bagi Tuhanmu 
adalah suatu kemestian yang sudah 
ditetapkan" (Maryam: 71) Yaitu sebagai 
bagian pasti. 


HADITS ICE- 1690 

.. i • A , - * * • 

0*l>> :jU ‘(JJj-wM J laui -\1V 

:cJUl 4JJl <Jl ol^al 

jtgn vSS u; 

4tl Old* il. OlCjfe Ctf OLi: 

\jS>j (y5 

«fLj i*\j5 


ol^al U :j\5 jLD 4JJl £alc- llf 

$ srtii&S lijJj 

i&jjl djjl b »£*l cJlil t j\SJl i? 
i>yo|3 ^S\e-t£ ; (jvj 

f~liu i_j\j ^ rpLdU’Nl <_>VsS” 1\ 

(^VmJJI^ j-* ot |Jl^ <o)t 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Seorang 
wanita menemui Rasulullah $| seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah biasa 
datang kepadamu dan menimba hadits. 
Untuk itu, luangkanlah satu hari saja untuk kami 
sehingga kami bisa menemuimu dan engkau 
dapat mengajarkan kepada kami ilmu yang 
telah Allah ajarkan kepadamu.' Rasulullah 


pun menjawab, 'Boleh, berkumpullah kalian 
pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini.' 

Setelah itu, para wanita itu pun berkumpul 
dan Rasulullah £g mengajari mereka ilmu 
yang telah Allah ajarkan kepada beliau. 
Kemudian Rasulullah bersabda kepada para 
wanita itu, 'Tidaklah seorang di antara kalian 
melahirkan tiga anak, kecuali mereka akan 
menjadi penghalang baginya dari neraka.' 
Lalu ada seorang wanita yang bertanya, 
'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya 
dua orang anak?' Wanita itu mengulanginya 
hingga dua kali. Maka Rasulullah menjawab, 
'Meskipun hanya dua, meskipun hanya dua, 
meskipun hanya dua.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan " (69), Bab: 
Pengajaran Nabi jg; kepada umatnya baik 
laki-laki atau perempuan (9)) 

Penjelasan - - 

dLjiS jj isJ : tentukan (waktu) untuk 
kami. Disebut dengan kata Jii karena kata 
ini merupakan konsekwensi dari penentuan 
waktu yang diberikan Nabi kepada 
mereka, j* ibtida'iyah, terkait dengan (jii-p, 
maksudnya adalah penentuan waktu sesuai 
pilihan Nabi 5 ^. 

06 S) : Maksudnya pendahuluan. 


HADITS KE-1691 


& & 8k 

djj-1 fj S&S :JVl $ 

(jJJI jl*>- Jo 


1083 



Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Al-Ashbahani dari Dzakwan 
dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi seperti 
yang tersebut di atas. Abdurrahman Al- 
Ashbahani berkata, "Aku mendengar Abu 
Hazm dari Abu Hurairah berkata, Tiga orang 
yang belum balig.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “llmi/’ (3), Bab: Perlukah 
menentukan hari tertentu untuk mengajarkan 
ilmu kepada kaum wanita? (36)) 

Penjelasan 

ojJ-l IjiJ 'C jj : Hanats artinya dosa, maknanya; 
mereka mati sebelum baligh, sehingga 
tidak ada dosa yang dicatat untuk mereka. 
Alasannya adalah karena anak-anak amat 
melekat di hati, dan musibah kematian anak- 
anak lebih berat di alami kaum wanita, karena 
masa pengasuhan masih berlangsung. 


BILA ALLAH CINTA KEPADA HAMBA 
MAKA DICINTAKAN KEPADA HAMBA- 
HAMBA-NYA 


HAD ITS ICE-1692 

.» i * • 


jlS : j\l til £ 4&I -\*W 

** 

2j£ Ai *5* 3j)i -in jjij 
aii : j if? jiu dii iii .jusj 

j * — imLi i a ^ I a . . ^ a >. . 

aU 4Ail jJ IjImhII d 

I * | .*T t" s tl j a 

JAI JjaaJi a) Jjbl 

^ c^AS' <_>\j rr W : j tSjlitJI 4^»>t) 

(Jo^ 


Abu Hurairah as berkata, Nabi bersabda, 
"Apabila Allah mencintai seorang hamba 
maka Dia akan menyeru Dibril, 'Sesungguhnya 
Allah mencintai fulan, maka cintailah ia.' 
Maka, Dibril pun mencintai orang tersebut, 
lalu Dibril menyeru kepada penghuni langit, 
'Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka 
cintailah dia.' Kemudian penduduk langit 
mencintai orang tersebut hingga akhirnya 
ditetapkan baginya diterima oleh penduduk 
bumi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid ' (97), Bab: 
Perbincangan antara Rabb dengan Jibril (33)) 


Penjelasan 

ill* IS) : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama menjelaskan, cinta Allah kepada orang 
hamba adalah menambahkan kebaikan pada 
si hamba, memberikan petunjuk, nikmat, dan 
rahmat kepadanya, kebencian Allah terhadap 
seorang hamba adalah kehendak untuk 
menyiksa, menyengsarakan, dan semacamnya. 
Cinta Jibril dan Mikail mengandung dua 
kemungkinan makna. Pertama; permohonan 
ampun, pujian, dan doa untuk mereka. Kedua; 
cinta sesuai zhahirnya yang dikenal dari para 
makhluk, yaitu kecenderungan had kepadanya, 
rindu ingin bertemu dengannya. Para malaikat 
mencintai si hamba karena ia taat dan cinta 
kepada Allah. 


J*' & c&y. : Yaitu cinta di hati 


manusia dan keridaan mereka padanya, 
sehingga hati condong dan rida kepadanya. 


SESEORANG AKAN BERKUMPUL 
DENGAN ORANG YANG IA CINTAI 


HADITS ICE- 1693 

, • f • s ? i., ^ • ;* » • 

J*' CrS %-J O' ^ 

IfrQl JJi m 4AM -M C$r*\ jfc 


1084 



Jl Sll Iji COJX-I U : Jll O^JLC'I Uj filSll 

C^-f £S£cjf :jll &££ ail tJ\ 

Jjl i— a- LS&C. v_j\j LjbS' VA : j lijUyJI 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
seorang ielaki bertanya kepada Nabi 
$£, "Kapankah hari kiamat terjadi, wahai 
Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apa yang 
telah engkau persiapkan untuknya?" Laki-laki 
itu menjawab, "Tidaklah aku mempersiapkan 
kecuali sungguh, aku hanya mencintai Allah 
dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Kamu 
akan bersama orang yang kamu cintai." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tanda 
cinta kepada Allah (96)) 


HADITS KE-1694 

*” ^ | * • •• 'll* * a \ a • ^ 

yjS5i 44 jtfi *3* 

Jiil i_o- o^le. i_j\j x-oSll obS" VA : j *^i-i) 


Abu Musa berkata, "Seseorang bertanya 
kepada Nabi jg, "Bagaimana jika seseorang 
cinta kepada suatu kaum, tapi tidak dapat 
tinggal bersama mereka?" Beliau menjawab, 
"Seseorang itu akan berkumpul bersama 
orang yang dicintainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: Tanda 
cinta kepada Allah est (96)) 


Penjelasan 

$ ollc-t U : Disebutkan dalam Syarhul 
Misykdt, Nabi jig menggunakan bahasa bijak 
selaras dengan kata-kata yang disampaikan 
si penanya, karena ia bertanya tentang 
waktu terjadinya kiamat, lalu dikatakan 
kepada beliau, " Siapakah kamu (maka) 
dapat menyebutkan (waktunya)?" (An- 
Nazi’&t: 43) Yang penting bagimu adalah 
mempersiapkan diri untuk menghadapi 
kiamat, mempersiapkan apapun yang akan 
membantumu saat kiamat terjadi, seperti 
hakikat-hakikat kebenaran dan amal-amal 
saleh yang diridai. Demikian dinukil Al- 
Qasthalani. 

£ dit : Yaitu bertemu mereka 
dan masuk dalam golongan mereka. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, di antara 
keutamaan cinta Allah dan Rasul-Nya adalah 
menjalankan perintah-perintah keduanya, 
menjauhi larangan-larangan keduanya, dan 
mengindahkan etika-etika syar’i. 


Penjelasan 

: Imam An-Nawawi menuturkan, 
ahli bahasa menjelaskan, l3 nafi untuk fi'il 
madhi mustamir, sehingga menafikan hal 
yang dimaksud sejak lalu hingga saat ini, 
berbeda dengan yang hanya menunjukkan 
masa lalu saja. 


1085 




BAB 48 
TAKDIR 


PENCIPTAAN ANAK ADAM DALAM 
PERUT IBUNYA DAN KETETAPANNYA 


HADITS KE-1695 


UjJl> :J\i 3yu*ja 4JJl .U& — \"\So 

<3i\Ja)l jAj <|JLu^ 4JJl 4jjl 

^ iiU 5} : 

5* -i,' f! 2 5"f ' * oi •< Si ,#•' - • 'of Sf 

y ^ J ** r» Cftsej 1 y' 

ilf VJ a3)j j vSM :tf j£j Ol^ gjl 

£■> Si? o> 

j\iM jil aIIc. <£J3$ 

*1 jwi owj yy oj» ^ j*- J**?j 

£jbU JaI J^jo J*ju 3 *Jifr 

( a t —- j * *^A 1 i jS"j i_»L A »Jj i—ibS* 1(3 tSjV*d^ 


Abdullah bin Mas'ud as berkata, "Rasulullah 
ig menyampaikan kepada kami dan beliau 
adalah orang yang benar dan dibenarkan, 
'Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan 
penciptaannya di perut ibunya sebagai 
setetes mani selama 40 hari, kemudian 


berubah menjadi setetes darah selama 40 
hari, kemudian menjadi segumpal daging 
selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya 
malaikat lalu ditiupkan ruh padanya dan 
dia diperintahkan untuk menetapkan empat 
perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, 
amalnya, dan celaka atau bahagia. 

Demi Allah yang tidak ada llah selain-Nya, 
sesungguhnya di antara kalian ada yang 
melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak 
antara dirinya dan surga tinggal sehasta. 
Akan tetapi, telah ditetapkan baginya 
ketentuan bahwa dia melakukan perbuatan 
ahli neraka sehingga masuklah dia ke dalam 
neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada 
yang melakukan perbuatan ahli neraka 
hingga jarak antara dirinya dan neraka 
tinggal sehasta. Akan tetapi, telah ditetapkan 
baginya ketentuan bahwa dia melakukan 
perbuatan ahli surga sehingga masuklah dia 
ke dalam surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

Penjelasan - 

jjjJ »lil JaViJi : Maknanya; jujur dalam bertutur 
kata dan dibenarkan terkait wahyu yang 
diturunkan kepada beliau. Disebutkan dalam 
Syarhul Misyk&t, rangkaian kata ini lebih 
utama jika dijadikan sebagai kata-kata sisipan, 
bukan petunjuk keadaan, agar mencakup 


1087 



seluruh kondisi, dan hal tersebut sudah 
menjadi kebiasaan bagi beliau. Betapa indah 
posisi kata-kata ini! Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath) makna shadiq 
adalah memberitahukan kata-kata yang 
benar. Kata ini juga disebut untuk perbuatan, 
seperti shadaqul qital artinya ia benar dalam 
berperang. Mashduq artinya orang yang kata- 
katanya dibenarkan. Shadaqtuhu al-hadits 
artinya aku memberitahukan berita pasti 
kepadanya, atau maknanya adalah orang 
yang janjinya dibenarkan Allah. 

iiU- gz o! : Maksud disatukan 

di sini adalah dirangkai satu sama lain 
setelah sebelumnya terpisah. Sabda (iiii.) 
mengungkapkan tubuh dengan menyebut 
mashdar, dan diartikan sebagaima’ful, seperti 
kalimat berikut ’jJi\ artinya orang 

ini dipukul amir, atau dengan membuang 
mudhaf, maksudnya sesuatu yang menjadi 
penopang penciptaan seseorang di antara 
kalian, atau disebut secara mutlak untuk 
makna dilebih-lebihkan, seperti kalimat 
berikut; jdj # uijj maksudnya datang 
dan pergi itu sen diri, disebut demikian karena 
sering terjadi. Al-Qurthubi menjelaskan 
dalam Al-Mufhim, maksudnya air mani 
sampai ke rahim setelah terpancar dengan 
dorongan kekuatan syahwat dimana saat itu 
air mani terpencar, lalu Allah menyatukan air 
mani di rahim. 

i&Z p ; ijlsu di sini bermakna 
(menjadi), maknanya; air mani menjadi 
segumpal darah dalam waktu empatpuluh 
hari, setelah itu berubah menjadi wujud 
berikutnya. Kemungkinan yang dimaksud 
adalah air mani berubah sedikit demi sedikit 
lalu darah bercampur dengan nutfah dalam 
waktu empatpuluh hari pertama, darah 
mengalir di seluruh bagian nutfah sedikit 
semi sedikit hingga berbentuk gumpalan 
darah setelah melalui empatpuluh hari, 
setelah itu gumpalan bercampur daging 


sedikit demi sedikit hingga mengeras dan 
menjadi gumpalan daging. Selama masih 
berupa nutfah belum bisa disebut gumpalan 
darah. Demikian halnya setelah melalui 
masa gumpalan darah dan gumpalan daging. 
'Alaqah adalah darah beku dan kental. 
Disebut demikian karena unsur kelembaban 
yang ada di dalamnya, juga karena berkenaan 
dengan apa yang dilalui. 

iL ki p : Mudhghdh adalah potongan 

daging. Disebut demikian karena sebesar 
ukuran daging yang dikunyah orang saat 
dimakan. 

oU? g?jL : Empat ketentuan dicatat 
untuknya. 

iijjj : Makanannya entah halal ataupun 
haram, sedikit ataupun banyak, atau apapun 
yang Allah berikan kepadanya untuk ia 
manfaatkan, seperti Omu dan lainnya. 

iiii : ajalnya, entah panjang ataupun pendek. 

fjji iiil c&j : Maksudnya jarak tersisa 
antara ia dengan surga laksana jarak satu 
hasta. 

iilHf *Iii jJ.S* : ketetapan takdir yang telah 
dicatat malaikat saat ia berada di perut ibu. 

jit JlLj : yaitu amalan penghuni 
neraka. 

xlil jii JJu JliJ : yaitu ia kemudian masuk 
surga. Hadits ini menunjukkan, ketentuan 
akhir persoalan segala sesuatu ditentukan 
oleh putusan dan takdir. 


HADITS KE-1696 

» •? > • 


Jij 25s\ jl :J\J jJu <uit 

bid Ajuaa Oj b <UJLC. (_>j b ajux) lJj b 


1088 



4 & us Juji 

jjftj 1— »L W ijjhji-l <— >1^ T :j *>-^±-1) 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda, "Sesungguhnya Allah 
menugaskan satu malaikat dalam rahim 
seseorang. Malaikat itu berkata, 'Ya Rabb, 
(sekarang baru) sperma. Ya Rabb, segumpal 
darah. Ya Rabb, segumpal daging.' Maka, 
apabila Allah berkehendak menetapkan 
ciptaan-Nya, malaikat itu bertanya, 'Apakah 
laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, 
bagaimana dengan rezeki dan ajalnya?' 
Maka, ditetapkanlah ketentuan takdirnya 
selagi berada dalam perut ibunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid' (6), Bab: Makhluk 
dan selain makhluk (17)) 

Penjelasan 

SjK- : Ketika nutfah jatuh untuk mencapai 
kesempumaan penciptaan. 

4>j U : Ya Rabb, ini nutfah. Nutfah adalah 
air, entah sedikit atau banyak. Maksudnya di 
sini adalah air mani. 

i&Z 4»j t : Ya Rabb, ini segumpal darah. 
‘Alaqah adalah gumpalan darah beku. 

bjai vj £ : Ya Rabb, ini gumpalan daging. 
Mudghah adalah gumpalan daging. 
Gumpalan darah ini seukuran makanan yang 
dikunyah orang. 

iiii zgki ot Sljt : Apabila Allah hendak 
menyempumakan penciptaannya, yaitu yang 
ada di rahim yang berubah menjadi gumpalan 
darah kemudian setelah itu berubah menjadi 
gumpalan daging. 

jif ft jfSi : Apakah ia lelaki atau perempuan. 
Kata ini disebut di permulaan meski 
berbentuk nakirah untuk menentukan 
salah satu di antara dua hal tersebut, karena 


pertanyaan di sini dimaksudkan untuk 
menentukan. 

^ I : Ap akah ia membangkang terhadap- 
Mu ataukah taat. 

Ui : Rezeki yang ia manfaatkan. 

: Waktu kematian, atau batas kehidupan 
hingga kematian, karena kata ini disebut 
untuk waktu dan batasnya. 

ol ^£5 j y. Zharaf untuk kata (vii£=4). 


HADITS KE-1697 

Q &\ sjp -nw 

aJlc- 4JJ\ ^1)1 U\J\! A3^xll gA) 3 

<.Vj4d£ Aju>j UjJtiJ J Jub jJuj 

• • i " -r.i ;i .. ; j 

& U :JvS cAUj 

£5 wS* ^Jl { j*a j U 

jtfl IjLxI jf 5 I*a ^ Jl ^15 *j&!3 dii 
jp J0j ill fill Jjij C :jij 




3$\juL)I Jjbl lla JJLaJI 

Ja? ^ vL ^ ^ fclifjl jii Jlfr 

Ul :J\I yuJjl Ja! JJLfr (Jl jjulil 

jit dj iSSUlil sSlilJI Jit 

y d») squill 

<_>£ Ar ujbS” rr : j o-^i-0 

( J J> Jyij Alt 


Ali m berkata, "Kami pemah berada di dekat 
kuburan Baqi' Al-Gharqad, kemudian Nabi % 
mendatangi kami lalu beliau duduk. Maka, 
kami pun ikut duduk di dekat beliau. Beliau 


1089 



membawa sebuah tongkat kecil yang dengan 
tongkat itu beliau memukul-mukul permukaan 
tanah dan mengorek-ngoreknya seraya 
berkata, 'Tidak ada seorang pun dan kalian 
dan tidak ada satu pun jiwa yang bemapas 
kecuali telah ditentukan tempatnya di surga 
atau neraka dan telah ditentukan pula 
kesengsaraan ataupun kebahagiaannya.' 1 

Kemudian ada seorang berkata, 'Wahai 
Rasulullah, kalau begitu apa tidak sebaiknya 
kita pasrah saja menunggu apa yang telah 
ditentukan bagi kita dan kita tidak perlu 
beramal? Karena, barang siapa yang 
termasuk orang-orang bahagia pasti ia akan 
sampai pada kebahagiaannya. Sebaliknya, 
barang siapa termasuk orang-orang yang 
sengsara maka ia akan sampai pada 
kesengsaraannya/ Beliau pun bersabda, 
'Tidak begitu, tetapi barang siapa termasuk 
orang-orang bahagia maka ia akan 
dimudahkan untuk melakukan perbuatan 
orang yang berbahagia. Sebaliknya, barang 
siapa termasuk orang-orang yang sengsara 
maka dia pasti akan dimudahkan untuk 
melakukan amalan orang yang sengsara.' 
Kemudian beliau membaca firman Allah, 
'Adapun orang yang memberikan (hartanya 
di jalan Allah) dan bertakwa'." (Al-Lail: 5-6) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Nasihat yang disampaikan seseorang di 
kuburan sementara teman-temannya duduk 
di sekelilingnya (83)) 

- - - Penjelasan 

£ : Pohon berduri yang besar, pohon 
ini tumbuh di area pemakaman Madinah. 
Pohon ini selanjutnya hilang namun namanya 
tetap ada mendampingi tempat tersebut. 
Baqi' Gharqad adalah area pemakaman 
penduduk Madinah. 


1 Hadits ini dijadikan dasar oleh Ahlus Sunah bahwa, 
bahagia dan sengsara semua tergantung pada takdir Allah. 


Sr/at; : An-Nawawi menjelaskan, mikhsharah 
adalah tongkat atau kayu sandaran yang 
dipegang seseorang dengan tangan. 
Disebutkan dalam kamus, makhsharah 
adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, 
seperti tongkat dan semacamnya, atau benda 
yang dipegang seorang raja untuk digunakan 
menunjuk saat ceramah atau digunakan 
khatib saat ceramah. Disebut makhsharah 
karena benda ini umumnya dibawa di bawah 
lambung untuk dijadikan sandaran. 

: Membuat garis-garis pendek dengan 
tongkat. Pekerjaan ini dilakukan seseorang 
yang sedang berfikir dan sedih. 

j* U : Tak satu pun jiwa yang 
diciptakan. 

& Jc. jjSS SSit : apakah kita tidak bersandar 
pada ketentuan yang telah dituliskan dan 
ditakdirkan kepada kita. Fa' pada disebut 
setelah kalimat yang dibuang, artinya iSUt 
lLl2f jc JsSj Y JJUif (kalau memang seperti itu, 
apakah kita tidak bersandar pada ketentuan 
yang telah dituliskan dan ditakdirkan kepada 
kita. 

jLalij : Qadha mendorongnya melakukan 
amalan orang-orang bahagia secara paksa, 
dan inilah nasib akhir kondisinya bukan atas 
usahanya sendiri. 

Yang jadi pertanyaan, apakah kita tidak 
meninggalkan amalan saja, karena ujung- 
ujungnya kita akan beralih pada apa yang 
telah ditakdirkan kepada kita, sehingga tidak 
ada gunanya berusaha karena usaha tidak 
menolak qadha dan qadar Allah? 

Jawabannya adalah, tidak ada beban berat 
karena masing-masing manusia dimudahkan 
untuk apa ia diciptakan. Ini mudah bagi siapa 
dimudahkan Allah. Dijelaskan dalam Syarhul 
Misykdt, jawaban Nabi 5J5 ini termasuk 
rangkaian kata bijak. Nabi sgg melarang 
mereka untuk mengandalkan takdir dan 
meninggalkan amal, beliau menyuruh 


1090 



mereka untuk ,tetap menjalankan kewajiban 
beribadah. 

Imam Abu Muzhaffar As-Sam’ani 
menjelaskan, cara untuk mengetahui masalah 
ini adalah mengacu pada nash Al-Qur'an 
dan Sunnah, bukan hanya mengandalkan 
analogi dan akal. Siapa meninggalkan nash 
Al-Qur'an dan Sunnah terkait masalah ini, 
ia tersesat dalam lautan kebimbangan, tidak 
menyembuhkan penyakit jiwa, dan tidak 
mencapai ketenangan hati, karena takdir 
adalah rahasia Allah yang dikelilingi oleh 
berbagai tabir penutup, hanya Allah yang 
mengetahui, akal dan pengetahuan seluruh 
makhluk terhalang untuk mengetahuinya 
karena hikmah yang Allah ketahui. Kewajiban 
kita adalah berhenti pada batasan kita 
dan tidak melampaui batasan itu. Allah 
menyembunyikan ilmu tentang takdir 
dari alam, sehingga takdir tidak diketahui 
nabi yang diutus maupun malaikat yang 
didekatkan kepada-Nya. " Maka barangsiapa 
memberikan (hartanya di jalan Allah ) dan 
bertakwa," yaitu memberikan ketaatan 
dan menjaga diri dari kemaksiatan, “Dan 
membenarkan (adanya pahala) yang 
terbaik (surga)," yaitu membenarkan kata- 
kata baik yang menuntun pada kebenaran, 
seperti kalimat tauhid, “Maka akan 
Kami mudahkan baginya jalan menuju 
kemudahan (kebahagiaan)," yaitu Kami 
akan mempermudah baginya menuju 
sesuatu yang mengarah pada kemudahan 
dan kenyamanan, seperti masuk surga. “ Dan 
adapun orangyang kikir, " terhadap apa yang 
diperintahkan kepadanya, “Dan merasa 
dirinyacukup (tidak perlu pertolongan Allah ), " 
merasa cukup dengan syahwat-syahwat 
dunia dan meninggalkan kenikmatan akhirat, 
"Maka akan Kami mudahkan baginya jalan 
menuju kesukaran (kesengsaraan),” Kami 
akan memudahkannya pada sesuatu yang 
mengharuskan kesulitan dan kesukaran, 
seperti masuk neraka. 


Hadits ini dalil ahlussunnah bahwa 
kebahagiaan dan kesengsaraan sudah 
ditentukan takdir Allah sejak dulu kala. 
Sebagian menyatakan, Allah memerintahkan 
beramal, sehingga kita wajib bekerja, 
adanya takdir tidak diberitahukan dengan 
maksud untuk menegakkan hujah, dan Allah 
memberlakukan segala amalan sebagai 
bukti kehendak-Nya yang telah terdahulu. 
Oleh karenanya, siapa menyimpang dari 
ketentuan ini, ia tersesat karena takdir adalah 
rahasia Allah, tidak ada yang mengetahui 
takdir selain-Nya. 


HADITS KE-1698 


: s* = $ 4^ 4 

:$j&\ jif & di» jit G 

P 


Imran bin Hushain menuturkan, "Ada seorang 
lelaki bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
penghuni surga dan penghuni neraka telah 
diketahui?' 'Ya,' jawab Nabi Orang tadi 
bertanya lagi, 'Lantas untuk apa orang 
beramal?' Nabi menjawab, 'Setiap orang 
beramal sesuai apa yang telah diciptakan 
baginya — atau — untuk mencapai apa yang 
dimudahkan baginya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Oadar" (82), Bab: Pena 
telah kering menulis ilmu Allah (2)) 

— Penjelasan - - - 

jliJl jit ilil jil : Maksud pertanyaan 
di sini adalah pengetahuan para malaikat 


1091 



atau siapa yang diberitahu Allah, adapun 
pengetahuan manusia yang beramal atau 
saksinya (malaikat), hanya diketahui melalui 
amal perbuatan yang dilakukan. Maknanya; 
bisakah penghuni surga dan penghuni neraka 
diketahui sesuai qadha dan qadar Allah. 

ojiifUji : Untuk apa orang-orang 

beramal jika semuanya sudah ditakdirkan, 
sehingga siapapun tidak perlu beramal, 
karena semuanya akan terjadi sesuai takdir. 

JJ UJ j\ <1 jU. ty j : Isyarat bahwa 
nasib tidak diketahui mukallaf. Untuk itu, 
setiap mukallaf harus melakukan perintah, 
karena pelaksanaan perintah umumnya 
menjadi pertanda nasibnya, meski ada 
sebagian yang mungkin ditutup dengan 
amal an lain. Namun demikian ia tetap 
tidak mengetahui hal itu. Oleh karenanya, 
ia harus mencurahkan segenap tenaga dan 
upaya untuk menjalankan ketaatan, bukan 
berpangku tangan mengandalkan nasib, 
sehingga ia dicela karena meninggalkan 
perintah dan patutmendapathukuman. Bukti 
kebenarannya disebutkan dalam kitab Allah 
< ass , “Maka Dia mengilhamkan kepadanya 
( jalan ) kejahatan dan ketakwaannya ." (Asy- 
Syams: 8). 


HADITS KE-1699 

jif £* jJd 5l3 jiSJi jif & jij 

s' S' s' T 

(•U^i Jjsj utlj YV olsT o A i j s>^>!) 


Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi as meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^ bersabda, "Sesungguh- 
nya adakalanya seseorang mengerjakan 
amalan ahli surga berdasarkan yang tampak 
oleh manusia, padahal ia termasuk golongan 
ahli neraka. Dan adakalanya seseorang 
mengerjakan amalan ahli neraka berdasarkan 
yang tampak oleh manusia, padahal ia 
termasuk golongan ahli surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Jihad ' (56), Bab: 
Larangan mengucapkan dia syahid (77)) 

Penjelasan 

Uli : Yaitu yang terlihat di mata orang- 
orang. 


PERDEBATAN ADAM 
DENGAN MUSA 

HADITS KE-1700 

aJlC- <UJt ^*0 ijC’ (0 — W** 

I ^ ^ M ^ ^ 0 ) ''T ^ X * I I “ ^ 

U A 3 JU 3 f 

jii <Ujji coi f ST 

ou ^ u : f ST 

^ if £ gijisf 

l*sl* " • \ " '• "• I 

U ju (^j-4 j»il (Us OiJfjT 

Jifr ^ ^ rV £■ i_Aj :j jloJI At : j 4^».l) 

(■U>l 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
jjg bersabda, "Suatu ketika, Adam dan Musa 
saling berdebat. Musa berkata, 'Hai Adam, 
engkau adalah bapak kami. Engkau telah 
menelantarkan kami dan mengeluarkan kami 
dari surga.' Adam menjawab, 'Hai Musa, 
Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya 


1092 



dan Allah telah memberi catatan-catatan 
untukmu dengan tangan-Nya. Apakah kamu 
mencelaku dengan suatu hal yang telah 
Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum 
Dia menciptakanku?' Adam akhirnya bisa 
mengalahkan debat dengan Musa (diulang 
tiga kali))" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Qadat" (82), Bab: Adam 
dan Musa bedebat disisi Allah (1 1)) 

Penjelasan 

KS*yj : Adam dan Musa saling 

berargumen dan berdiskusi. 

: Yaitu engkau membuat kami rugi. 
Maknanya; kau menyebabkan kami rugi dan 
tersesat karena kesalahan yang mengeluarkan 
kami dari surga, setelah itu kami beresiko 
disesatkan setan. 

: Kau menjadi sebab kami diusir. 

: Yaitu Allah menjadikanmu manusia 
murni dan jemih, jauh dari apapun yang 
tidak patut bagimu, atau mengkhususkan 
dan mendahulukanmu dengan hal itu. 

: Ini mengisyaratkan firman Allah as , 
" Dan Allah berbicara kepada Musa dengan 
langsung." (An-NisS': 164). 

.*j ill! M-j : Maksudnya lauh-lauh Taurat. 

ill \ it jli : Yaitu dalam rentang 
waktuantara firman Allah Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi .” (Al-Baqarah: 30) Hingga ruh 
ditiupkan kepada Adam. Atau batas waktu 
an tar a ketika Adam masih berupa tan ah 
hingga ruh ditiupkan kepadanya. 

(■ : Adam mengalahkan Musa dengan 

hujah, karena apa yang dilakukan Adam 
bukan karena usahanya sendiri dan ia juga 
tidak berkuasa penuh untuk meninggalkan 
perbuatan tersebut, tapi sudah ditakdirkan 


2 Pendapat yang paling rajib menyatakan bahwa Adam dan 
Musa bertemu di alam Barzakh. Setelah Musa meninggal, 
ruh keduanya bertemu di langit. 


Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
perkataan Adam; engkau wahai Musa, tahu 
bahwa (kesalahan) ini sudah dicatat untukku 
sebelum aku diciptakan, sehingga (kesalahan) 
ini pasti terjadi. Andai aku dan seluruh 
makhluk berupaya untuk menangkal takdir 
meski seberat biji sawi pun, tetap tidak bisa. 
Lantas kenapa kau mencelaku karena hal itu? 
Di samping itu, celaan atas dosa didasarkan 
pada ketentuan syariat, bukan berdasarkan 
akal. Karena Allah telah menerima tobat 
Adam dan mengampuninya, berarti celaan 
sudah hilang darinya. Maka siapa yang 
mencela Adam ia kalah berdasarkan syariat. 
Jika dikatakan; misalkan ada orang durhaka 
di antara kita berkata, “Kemaksiatan ini sudah 
ditakdirkan Allah,” celaan dan hukuman 
tidak gugur dari si pelaku kemaksiatan, 
meski ia berkata benar. Jawab; si pelaku 
kemaksiatan tersebut masih berada di negeri 
taklif (dunia), hukum-hukum para mukallaf 
tetap berlaku baginya, seperti sanksi, celaan, 
hinaan, dan lain sebagainya. Hukuman dan 
celaan menjadi pelajaran baginya dan juga 
orang lain agar tidak melakukan kemaksiatan 
yang sama. Si pelaku tetap harus dilarang 
berlaku maksiat dan dosa selama belum mati. 
Adapun Adam, ia sudah mati dan tidak lagi 
berada di negeri taklif (dunia) dan tidak lagi 
memerlukan larangan, sehingga kata-kata 
si pelaku maksiat di atas tidak ada gunanya, 
bahkan menyakiti dan memalukan. Wallahu 
a’lam. Menurut pendapat paling rajih, Adam 
dan Musa bertemu di alam Barzakh setelah 
Musa meninggal dunia. Ruh keduanya 
bertemu di langit. Demikian pendapat yang 
dipastikan Ibnu Abdilbarr dan Al-Qabasi. 


1093 



TELAH DITETAPKAN BAGI ANAK 
ADAM BAG I ANN YA DARI ZINA DAN 
LAINNYA 


HADITS KE-1701 

*5® 'J\ ^ - VV.\ 

\jjJ1 jjI jp CiS* 4AJ1 5| :jjuj 

O'-Jjl UjJ <^iJI ,^*11 Ujs *J\A V »dUi 3jSl 

* > •'11- 5-s > ‘.s,,, »-?, 

<£** <j i?^ 

«?< >, -■I,? 

4 jJl£buj tiUi 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa Nabi 
M be-subda, "Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan pada setiap anak cucu Adam 
bagiannya dari perbuatan zina yang pastl 
terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka, 
zinanya mata adalah melihat. Sedangkan 
zinanya lisan adalah ucapan. Zinanya nafsu 
adalah keinginan dan berangan-angan. Dan 
kemaluanlah sebagai pembenar semuanya 
atau tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinarf' (79), Bab: Zina 
anggota badan selain kemaluan (1 2)) 

- Penjelasan 

S : Tiada upaya baginya untuk melepaskan 
diri dari takdir yang telah ditentukan, dan 
takdir pasti berlaku padanya. 

: Dengan membuat salah satu ta\ aslinya 
. Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; anak Adam ditakdirkan melakukan 
sebagian dari perzinaan. Sebagian di antara 
mereka ada yang melakukan zina secara 
hakiki dengan memasukkan kemaluan lelaki 
ke dalam kemaluan wanita secara haram, 
ada juga yang melakukan zina secara majaz 
dengan melihat sesuatu yang haram dilihat, 


mendengarkan perzinaan, menyentuh 
dengan tangan atau mencium wanita yang 
bukan mahram, berjalan menuju perzinaan, 
atau memandang, menyentuh, dan berbicara 
dengan wanita asing, atau memikirkan 
dengan had. Ini semua adalah bagian dari zina 
secara majaz. Kemaluan yang membenarkan 
atau mendustakan semua itu. Makna hadits; 
zina kadang dibuktikan dengan kemaluan 
dan kadang pula tidak dibuktikan dengan 
kemaluan, misalkan tidak memasukkan 
kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita 
meski hampir saja hal itu terjadi. Wallahu 
a’lam. 


TIAP BAYI DILAHIRKAN DALAM 
KEADAAN FITRAH 




HADITS KE-1702 
JVl lift 4&I $ dooi. -W* 

& ® 

t&Jci jf j! \ 

pI xf? 4 4 

& &\ \ yjk $ p Kfeif. 

M JW S $ 4)1 s^i) 

(jSS» 5J5 ji ouS m 

, ^dll pJLtfi bj u>L A* jI*>S** St 4>p!) 

(<-Lt Ja oLi 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 
sSg bersabda, "Tidak ada seorang anak pun 
yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam 
keadaan fitrah 3 . Maka, kemudian kedua 


3 Para ulama sepakat bahwa ta'wil fitrah adalah agama 
Islam. 


1094 



orang tuanyalah yang akan menjadikan 
anak itu seorang Yahudi, Nasrani, atau 
Majusi sebagaimana binatang ternak 
yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 
padanya?" Kemudian Abu Hurairah m 
berkata (mengutip firman Allah dalam surat 
Ar-Ruum ayat 30), "Sebagai fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. 
(Itulah) agama yang lurus." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila anak kecil masuk Islam kemudian 
mati apaka dia dishalati (80)) 

Penjelasan 

Jc. : Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath; menurut pendapat paling 
masyhur, maksud fitrah adalah Islam. Ibnu 
Abdilbarr menyatakan; inilah makna yang 
dikenal menurut para salaf. Ahlul ilmi di 
bidang tafsir sepakat bahwa yang dimaksud 
firman Allah s& , “(Tetaplah atas) fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu," (Ar-ROm: 30) yaitu Islam. 

ftjft : Yaitu bayi yang dilahirkan. Fa' di sini 
untuk ta'qib atau sababiyah, atau balasan 
syarat yang diperkirakan. Maksudnya, siapa 
yang berubah dari fitrahnya, perubahan 
ini disebabkan oleh kedua orang tuanya, 
mungkin karena pendidikan atau anjuran 
yang diberikan kedua orang tua padanya. 
Karena anak mengikuti agama kedua orang 
tua, konsekwensinya hukum anak mengikuti 
hukum kedua orang tua. 

: kedua orang tua menjadikan anaknya 
orang Yahudi. 

jt : Kedua orang tua menjadikan 
anaknya orang Nasrani. 

*i j' : Kedua orang tua menjadikan 
anaknya orang Majusi. 


: Para ahli bahasa menjelaskan, 
natijat an-naqah (unta melahirkan) 
mengikuti pola kata yang tidak disebut fa’il- 
nya. 

£& : Melahirkan. 

: Hewan yang selumh bagian 
tubuhnya normal. 

Ja : Dari ihsas, maksudnya mengetahui 
sesuatu. 

; fe : Potongan telinga atau b agian tubuh lain. 
Maksudnya hewan tersebut melahirkan anak 
tanpa satu pun bagian tubuh yang tiada ada, 
tapi induk-nyalah yang memotong bagian 
tubuh tertentu dari anak hewan tersebut 
setelah itu. "(Tetaplah atas) fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu," (Ar-ROm: 30), yaitu Allah menciptakan 
manusia dalam kondisi menerima tauhid dan 
agama Islam karena tauhid dan Islam sesuai 
tuntutan akal dan nalar yang benar. Bahkan, 
andai mereka dibiarkan sesuai watak, tentu 
mereka tidak memilih agama lain selain 
Islam. 

jit j:*: S : Tidak ada perubahan pada 
agama Allah. 

JUS : Kata petunjuk untuk agama yang manusia 
diperintahkan untuk menghadapkan wajah 
kepadanya dalam firman-Nya, “Maka 
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama Allah." (Ar-ROm: 30) Atau fitrah jika 
diartikan sebagai agama. 

^iit ^at : Agama lurus yang tidak bengkok. 


HADITS KE-1703 


• J f J • 


: jji) m C&J liooa- -\v*r 

* ■*«* 

&& 

5iL?\c. Uj ps>\ 4JJ\ :JUl 


1095 



^ Jj U uL VT ukf W :j ^jUJI 

(OsC"^ 

Abu Hurairah m mengisahkan bahwa Nabi 
^ pemah ditanya tentang keturunan orang 
musyrik (yang meninggal dunia)) Beliau 
bersabda, "Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka kerjakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "JenazaH' (23), Bab: 
Tentang anak-anak orang musyrik (93)) 

- - • Penjelasan — 

ijtjS : Jamak yaitu anak-anak yang belum 

baligh. Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka keijakan. Al-Qasthalani menjelaskan, 
sabda, "Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka kerjakan,” menjadi hujah orang 
yang mengatakan bahwa anak-anak orang 
musyrik yang meninggal dunia, berada 
dalam kehendak Allah. Demikian dinukil 
dan Ibnu Mubarak dan Ishaq, dan dinukil 
Al-Baihaqi dalam Al-l'tiq&d dari Asy-Syafi’i. 
Ibnu Abdilbarr menyatakan, itulah keharusan 
perbuatan raja atau penguasa. Tidak ada 
pendapat tertentu yang diriwayatkan dari 
Asy-Syafi’i terkait persoalan ini, hanya 
saja para pengikut Asy-Syafi’i menyatakan 
bahwa anak-anak kaum muslimin berada 
di surga, sementara anak-anak orang kafir 
secara khusus berada dalam kehendak 
Allah. Hujahnya adalah hadits, "Allah lebih 
mengetahui apa yang mereka keijakan.” 


i'lljt j JJ b IT* :j 

Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Rasulullah $g 
ditanya tentang anak-anak orang musyrikin 
(yang meninggal dunia), beliau bersabda, 
"Allah ketika menciptakan mereka, lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "lenazah" (23), Bab: 
Tentang anak-anak orang musyrik (93)) 


HADITS KE-1704 


J jjI lioO*- -W«l 
:jli3 


1096 



BAB 49 
ILMU 


LARANGAN MENGIKUTI AYAT 
MUTASYABIH DAN HATI-HATI 
TERHADAP ORANG YANG 
MENGIKUTINYA, DAN LARANGAN 
BERTENTANGAN TENTANG 
AL-QUR'AN 


HADITS KE-1705 

:cJll &\ -W*« 

oU£2 otf & 6&3l jjSf 

>13 > 

AJJUJl aU^i aju ajLJo U jjxJLJ 

:cJll (ud'il jJjf) ,4j5 jj (4yE ;Uig 
cJij BB :jjuj *3* Jil Ji 4)1 jjij JvS 


JfjjJl (jiii jli <Ua 4jI«J U 5>**i 


• ^ # I • • |“* 

AjJl 

^ tjT \jyi V juxll <^>0 

(o Ci\jT O-* 


Aisyah & berkata, "Rasulullah $§ membaca 
ayat, 'Dialah yang menurunkan Al-Kitab 
(Al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) 
nya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah 


pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang- 
orang yang dalam hatinya condong kepada 
kesesatan maka mereka mengikuti sebagian 
ayat-ayat yang mutasyabihat darinya 
untuk menimbulkan fitnah untuk mencari- 
cari takwilnya, padahal hanya Allah yang 
mengetahui takwilnya. Dan orang-orang yang 
mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman 
kepada Al-Qur'an seluruhnya dari Rabb 
kaml. Dan tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki 
akal pikiran.'" (Ali Imran: 7)) 

Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah gj; 
bersabda, 'Apabila kalian melihat orang- 
orang yang mengikuti sebagian ayat- 
ayat yang mutasyabihat maka mereka itu 
adalah orang-orang yang disebutkan oleh 
Allah. Maka, waspadalah kalian terhadap 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsit" (65), Surat: Ali 
Imran (3) Bab: Di antaranya terdapat ayat- 
ayat yang muhkamat (1 )) 

penjelasan 

otT : Yang di dalamnya ada penjelasan, 
halal dan haram. 

fl ja : Az-Zamakhsyari menjelaskan, 
artinya induk kitab, dimana ayat-ayat 
mutasyabihat dirujukkan padanya. Ath- 
Thaibi menjelaskan, orang Arab menyebut 


1097 



apapun yang menyeluruh yang menjadi 
rujukan sebagai umm (induk). 

jifj : Abu Baqa' menjelaskan, pada 
dasarnya, kata mutasyabihah berlaku 
untuk dua hal, ketika ada sejumlah hal 
yang menyerupai saling menyatu, masing- 
masing mirip dengan yang lain, sehingga laik 
disebut mutasyahibah. Maksudnya bukan 
ayat semata yang mutasyahibah. Intinya, 
keabsahan sifat pada jamak tidak disyaratkan 
agar seluruh sifat terdapat pada obyek-obyek 
yang disifati, meski menurut asalnya harus 
seperti itu. 

: Ar-Raghib menjelaskan, zaigh artinya 
menyimpang dari garis lurus ke sal ah 
satu dari dua sisi, seperti kata 0^13 

xf artinya matahari condong dari 
tengah-tengah langit, artinya 

pandangan dan hati menyimpang. " Mereka 
mengikuti yang mutasyabihat, " yaitu mereka 
berpegangan pada yang mutasyahibat, lalu 
mereka menebar keraguan kepada orang- 
orang mukmin dengan hal itu, mereka 
menjadikan hal itu sebagai petunjuk untuk 
menggiring orang-orang mukmin pada 
bid’ah yang menyimpang dari kebenaran, 

‘ Untuk mencari-cari fitnah," yaitu untuk 
memfitnah manusia dalam agama, 
mencampur-adukkan agama mereka, dan 
untuk merusak hubungan di antara sesama 
mereka, “Dan untuk mencari-cari takwilnya,” 
yaitu demi mencari-cari takwil menurut apa 
yang mereka inginkan dan selaras dengan 
faham mereka yang rusak. “Padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya kecuali 
Allah," takwil bisa diartikan sebagai tafsir, 
seperti kata-kata, "Takwil kata ini begini 
dan begitu,” maksudnya tafsirnya begini 
dan begitu. Bisa juga bermakna akibat suatu 
hal, berasal dari kata jj y>H\ JT maksudnya 
suatu hal menjadi ini dan itu. Rangkaian kata 
ini adalah rangkaian hal (petunjuk keadaan), 
artinya mereka mengikuti yang mutasyabihat 


demi mencari takwilnya, padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya selain 
Allah. “ Dan orang-orang yang ilmunya 
mendalam," Ar-Raghib menjelaskan, ilmu 
yang mendalam adalah ilmu nyata yang 
tidak terkena syubhat. Dengan demikian, 
orang-orang yang mendalam ilmunya adalah 
mereka yang disebut Allah dalam firman- 
Nya, “Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul - 
Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.” 
(Al-Hujur&t: 15) Juga firman-Nya, “Tetapi 
orang-orang yang mendalam ilmunya di 
antara mereka dan orang-orang mukmin, 
mereka beriman kepada apa yang telah 
diturunkan kepadamu (Al-Qur'an)." (An- 
Niscf: 162) Imam Asy-Syaukani menjelaskan 
dalam Fathul Qadir, “Dan orang-orang yang 
ilmunya,” apakah kata-kata ini terputus 
ataukah terhubung dengan kata-kata 
sebelumnya, sehingga wawu di sini adalah 
wawu jamak? Menurut pendapat sebagian 
besar ulama, kata-kata ini terputus dengan 
kata-kata sebelumnya, dan kata-kata ayat ini 
sudah sempuma pada firman-Nya, "Kecuali 
Allah." Demikian pendapat Ibnu Umar, Ibnu 
Abbas, Aisyah, Urwah bin Zubair, Umar 
bin Abdul Aziz, Abu Sya’tsa', Abu Nuhaik, 
dan lainnya. Ini adalah pendapat Kasa'i, 
Farra', Akhfasy, dan Abu Ubadi. Pendapat 
ini diriwayatkan Ibnu Jarir Ath-Thabari 
dari Malik, dan ia pilih pendapat ini. Al- 
Khaththabi meriwayatkan pendapat ini dari 
Ibnu Mas’ud dan Ubai bin Ka’ab. "Semuanya 
dari sisi Tuhan kami,” di dalam kata-kata ini 
ada kata ganti yang diperkirakan, merujuk 
pada muhkam dan mutasyahib, yaitu 
merujuk pada semuanya. Atau yang dibuang 
bukan kata ganti, maksudnya masing-masing 
dari keduanya, “Orang yang berakal," yaitu 
akal yang mumi. Mereka adalah orang- 
orang yang mendalam ilmunya, berhenti 
pada mana yang mutayabih, mengetahui 


1098 



mana yang muhkam, mengamalkan apa 
yang ditunjukkan Allah dalam ayat ini. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
mengingatkan agar tidak bergaul dengan 
orang-orang sesat dan ahli bid’ah, dan 
siapapun yang meniti berbagai persoalan 
untuk menebar fitnah. Adapun orang yang 
menanyakan hal-hal mutasyabihat karena 
memang tidak tahu dan menanyakan secara 
lembut, hukumnya tidak apa- apa dan 
pertanyaannya wajib dijawab. 


HADITS KE-1706 


•T - *i. *• .. . an 'll - * * - 

4AJl qj\ Jli u»JL '*>• 


Qs. cJjiil U \ji$\ rjjuj 

bll 

TV tfT^JI JlUai ■n :j 

(pfea)_yli oJi&l L. 


•T - . tT-J 


Jundub bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi 
3g yang bersabda, "Bacalah Al-Qur'an agar 
hati kalian terikat atasnya. Namun, jika kalian 
berselisih maka beranjaklah darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'an" 
(66), Bab: Bacalah Al-Qur'an maka akan 
menyatukan hati-hati kalian (37)) 

Penjelasan 

oi&i U : Sesuatu yang menyatu atau 
berkumpul. 

tSV» : Berselisih faham dalam memahami 
makna-maknanya. 

£& \y$ : Bubarlah kalian agar perbedaan 
faham kalian tidak terns terjadi hingga 
memicu keburukan. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, perbedaan pendapat dalam Al- 
Qur’an yang diperintahkan untuk diakhiri, 
oleh ulama diartikan sebagai perbedaan 


pendapat yang tidak diperbolehkan, atau 
memicu hal-hal yang tidak diperbolehkan, 
seperti perbedaan pendapat terkait Al- 
Qur’an itu sendiri atau maknanya. Adapun 
perbedaan pendapat terkait penarikan 
kesimpulan cabang-cabang agama dari Al- 
Qur’an, berdiskusi dengan ahlul ilmi terkait 
makna Al-Qur’an untuk mendapatkan 
faedah, menampakkan kebenaran, dan 
perbedaan pendapat terkait hal tersebut, ini 
semua tidak dilarang, bahkan diperintahkan,. 
Kaum muslimin menyepakati hal ini sejak era 
sahabat hingga saat ini. Wallahu a’lam. 


PENENTANG YANG KERAS DAN 
KERAS KEPALA 


HADITS KE-1707 


4-ifr 4JJI — \V*V 

jLail Sfil «&l jl jU-jll d\ $ 

jAj 4JL)I Jji :p]Uall >tS” IT :j 

(^Lai-1 Jill 


Aisyah ® meriwayatkan dari Nabi jg yang 
bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling 
dimurkai Allah adalah penentang yang paling 
keras." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Padahal ia 
adalah penantang yang paling keras." (15)) 

Penjelasan 

JU-jll Jud : Lam pada kata untuk ‘ahd 
(sesuatu yang sudah diketahui). 

jjSl : Sangat membantah, diambilkan dari 
kata artinya dua sisi lembah, 

karena ketika seseorang dikalahkan dengan 
suatu hujah, ia beralih ke sisi hujah lain. Ji 


1099 



adalah fi’il tafdhi dari kata Silll artinya sangat 
membantah. 

, r d-\ : Orang yang gemar dan lihai dalam 
berbantahan. Yangtercela adalah membantah 
berasas kebatilan untuk menolak kebenaran 
atau memperkuat kebatilan. 


MENG1KUTI JEJAK YAHUDI DAN 
NASRANI 


HADITS KE-1708 

-W‘A 

J j JujcJ :J\1 tjJuiy 4JJ1 

gijj, tijjj ^ 154 
3^)1 4A)l Jj-jJ \j :VaJl9 i jPv? 

Ifrl 

Jj5 *— Aj M ulsS" M 

(p^=»Li l)^ y O'— q « :*■ • •! pA— ) 4-lfr Jill 


Abu Sa'id Al-Khudri as meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda, "Sungguh, engkau akan 
mengikuti tradisi orang-orang sebelum 
kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi 
sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk 
liang biawak, niscaya kalian mengikuti 
mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, 
Yahudi dan Nasranikah?" Nabi menjawab, 
"Siapa lagi kalau bukan mereka?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pen}agaarf' (96), Bab: 
Sabda Nabi $§: "Sungguh kalian akan 
mengikuti sunnah-sunnah orang-orang 
sebelum kalian" (14)) 


Penjelasan 

&L : Cara. 

jm- : Lubang biawak. Biawak adalah 
hewan darat familiar mirip kadal. Lubang 
biawak disebut secara khusus karena tempat 
ini sempit. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maksud sejengkal, sehasta, dan lubang 
biawak adalah perumpamaan keselarasan 
mereka dalam kemaksiatan dan pelanggaran, 
bukan dalam kekafiran. Kata-kata Nabi |g ini 
mengandung mukjizat nyata. 


TERCABUTNYA ILMU DAN 
MARAKNYA KEBODOHAN 
DAN FITNAH Dt AKHIR ZAMAN 


HADITS KE-1709 

[•*- 
•f." 


* > . 


4Ail 4JJI Jj— jJ JlS :J\j <^*5 1 -W*^ 

cjlLil gj Jl iilfjl ±\}i\ ja 5l :jJUj K& 

plajl £>j i-jIj ^ ipAjJI r :j 


Anas bin Malik meriwayatkan, telah bersabda 
Rasul |g, "Sesungguhnya di antara tanda- 
tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan 
merebaknya kebodohan dan diminumnya 
khamer serta praktik perzinaan secara 
terang-terangan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Ilmu 
diangkat dan tampaknya kebodohan (21 )) 


- Penjelasan 

t£lDl : Tanda-tanda kiamat, bentuk 
tunggalnya syarath. 

jJuJl of : Dengan meninggalnya orang- 
orang yang berilmu, bukannya ilmu 
dihilangkan dari dada mereka. 


IIOO 



c4jj: Berasal dari kata tsubut, kebalikan 
dari nafi. 

’JM C/j&j : Banyak diminum. 

: Zina menyebar. 


HADITS KE-1710 


&\ -WV 

cfiJl ^ ifrUJ! & Sj :jjuj 

'•'it i-r" r *> {%i i »*'•• 


jisii 

(jUil vjU # : jjjjl i_>US” *if :j 


Abu Musa menuturkan, Nabi ^ bersabda, 
"Menjelang kiamat terjadi, ada hari-hari 
yang ketika ilmu diangkat, kebodohan 
merajalela, dan banyak al-haraj. Al-haraj 
adalah pembunuhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnatf 1 (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 

Penjelasan - 

SfcllJt 6l : Sebelum kiamat terjadi, 

yaitu ketika kiamat sudah dekat. UtSl untuk 
mempersedikit. 

jlLjl l£i iSjJ : Ilmu diangkat melalui kematian 
para ulama. 

J4^-' 4>vj : Munculnya hal-hal yang 
mengharuskan untuk meninggalkan 

kesibukan mempelajari dan menyebarkan 
ilmu. 

: Menurut bahasa artinya percampuran. 
Pendapat lain menyatakan, haraja an- 
nas artinya orang-orang berkumpul dan 
berselisih, haraja al-qawmu fil hadits artinya 
suatu kaum banyak berbicara dan kata- 
kata mereka tidak karuan. Salah orang yang 


mengartikan haraj sebagai pembunuhan 
karena mengacu pada bahasa Habasyah, 
dimana mereka ini termasuk bagian dari 
perawi yang meriwayatkan hadits ini, karena 
kata haraj adalah asli bahasa Arab. Kata 
haraj hanya digunakan dalam bahasa Arab 
dengan makna pembunuhan secara majaz, 
karena percampuran banyak orang disertai 
perselisihan memicu banyak pembunuhan. 
Banyak sekali hal-hal yang disebut dengan 
akibatnya. Kata haraj diartikan sebagai 
pembunuhan adalah kata hakiki Habasyah 
(bukan majaz). Adanya orang Arab 
menggunakan kata haraj tidak menghalangi 
kata ini sebagai bahasa Habasyah, meski 
umumnya kata ini digunakan untuk 
percampuran dan perselisihan. Demikian 
dinukil dari Al-Fath. 


HADITS KE-1711 

ii Itn - * * * " 


4 il 5 j 3 l ^ -w\\ 

JJbj « Jidi J&j oujii ojus: :jvl 




Jfrj 5 :ipv5 yji y^j 

jsSll jsSll : jfi j£f 4)1 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ji, 
beliau bersabda (tentang tanda-tanda 
kiamat), "Zaman terasa ringkas, amal 
saleh berkurang, kebakhilan 1 merajalela, 
fitnah (maksiat) dinyatakan secara terang- 
terangan, dan banyak al-haraj." Para 


1 Asy-Syuh ialah, sifat bakhil dalam menunaikan hak, serta 
tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Artinya, 
di hati manusia dicampakkan sifat-sifat sesuai kondisi 
mereka. Orang alim bakhil dalam memberikan ilmu 
hingga tidak lag! mau mengajar dan member! fatwa. 
Seorang pembuat karya bakhil dengan hasil karyanya 
hingga tidak mau menularkannya pada orang lain. Dan 
orang kaya bakhil dengan hartanya hingga banyak orang 
fakir yang binasa karena kekurangan harta. 


1101 



shahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 
al-haraj itu?" Nabi menjawab, "Pembunuhan- 
pembunuhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 

Penjelasan 

iUjJl : Zaman semakin pendek, maksud 
pendek di sini adalah tidak berkah, karena 
satu hari misalnya hanya bisa dimanfaatkan 
seukuran manfaat yang bisa didapatkan 
dalam satu jam. 

: Ada yang mengartikan 
berkurangnya amal nyata disebabkan karena 
berkurangnya agama. Sementara dari sisi 
maknawi, berkurangnya amal disebabkan 
karena adanya kekeliruan lantaran makanan 
tidak halal atau minimnya orang yang 
membantu untuk beramal. 

^ijl Jkj : Syuhhu artinya kikir untuk 
menunaikan kewajiban dan tamak untuk 
mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. 
Artinya, sifat kikir ditempatkan di hati 
banyak orang dengan latar belakang kondisi 
yang berbeda, hingga ahlul iimi yang kikir 
dengan ilmunya, tidak mau mengajarkan dan 
memberi fatwa, pengrajin yang kikir dengan 
keahliannya sehingga tidak mengajarkan 
keahlian tersebut pada orang lain, orang kaya 
kikir dengan hartanya hingga orang miskin 
binasa. Yang dimaksud bukan sifat asli kikir, 
karena sifat ini tetap ada. Tapi yang dimaksud 
adalah sifat kikir mendominasi dan banyak 
menyebar. 

: Fitnah banyak terjadi. 
y> : Apakah itu. 


HADITS KE-1712 


fLj aIE 4lJl ^ ail Jjpj cJ^ 

jjLxJI Si 4JJI (jl 

p \l\ t ,ai5i jg* jdJi J 2 J; 

«5kU Cjij j£\ £ 

i^L «a2 ( 1 JL& jdo 1^3 ll 

(jJlkJI ^ya.ai i_ajT i_aU ft rpJLnJt i— >1^ T* : j 4>-j>-l) 


Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah bersabda, 
'Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut 
ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, 
akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan 
cara mewafatkan para ulama hingga bila 
sudah tidak tersisa ulama maka manusia 
akan mengangkat pemimpin dari kalangan 
orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya 
mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat 
dan menyesatkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: 

Bagaimana ilmu dicabut (34)) 

Penjelasan 

Wljjil jdjl S 5l : Dihapus dari dada. 

jUliil : Mencabut nyawa para ulama dan 
kematian para pembawa ilmu. 


1102 



BAB 50 

ZIKIR DAN ISTIGHFAR 


ANJURAN BERZIKIR KEPADA ALLAH 


HAD ITS KE-1713 

<.s **+ ji . , „ » * • * 

:jls uufr ah \ 3! -wvr 

w m*, 

: sjSij 4&I p j\l 

ois iSi & ufj ^ ut 

si 4?* i)3 p** si * ‘6^ si $?* 
•>?? $14*5*3 613 f44 4*Sj?' * * 5 ^ 

COjA> §1 O^AJ ol3 

S 3 j> &31 <p; 4)51 013 fcu; 4 \ 

«Ull Jji <-jU \® \V 

(* hi -<ill 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 3g£ 
bersabda, "Aku berada dalam prasangka 
hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam 
dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri- 
Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, 
maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika ia 
mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, 
maka Aku mendekatkan diri kepadanya 
sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepada-Ku 
sehasta, Aku mendekatkan diri kepadanya 
sedepa. Dan jika ia mendatangi-Ku dengan 


berjalan, maka Aku mendatanginya dengan 
berlari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya." (15)) 

Penjelasan 

^c. d : Al-Hafizh menjelaskan dalam A/- 
Fath, Ibnu AbiHamzah menjelaskan, maksud 
51 s di sini adalah ilmu. Ini sama seperti firman- 
Nya, "Serta mereka mengetahui bahwa tidak 
ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan 
kepada-Nya saja." (At-Taubah: 118) Al- 
Qurthubi menjelaskan dalam Al-Mufhim, ada 
yangmenyatakan, maksud dugaan hamba-Ku 
kepada-Ku adalah dugaan terkabulnya doa 
saat berdoa, dugaan diterimanya tobat saat 
bertobat, dugaan ampunan saat memohon 
ampunan, dugaan mendapat balasan saat 
melakukan ibadah lengkap dengan syarat- 
syaratoya, berpegangan pada kebenaran 
janji Allah. Al-Qurhtubi menyatakan, hadits 
qudsi ini diperkuat sabda Nabi jlgj dalam 
hadits lain, "Berdoalah kepada Allah (dalam 
kondisi) kalian yakin dikabulkan." Untuk itu, 
siapapun sepatutnya bersungguh-sungguh 
menjalankan kewajiban dengan merasa 
yakin bahwa Allah akan menerima dan 
mengampuninya, karena Allah menjanjikan 
hal itu, dan Allah tidak menyalahi janji. 
Sementara jika ia menduga Allah tidak 
menerima amalnya atau berdoa tidak 


1103 



ada gunanya, ini namanya berputus asa 
dan rahmat Allah, dan ini termasuk dosa 
besar. Siapa meninggal dunia dengan tetap 
beranggapan seperti itu, ia diserahkan 
pada dugaannya, seperti disebutkan dalam 
sebagian jalur lain hadits yang sama, “Maka 
hendaklah hamba-Ku mengira kepada- 
Ku seperti yang ia kehendaki.” Orang yang 
mengira mendapat ampunan namun tetap 
melakukan dosa, ini mumi kebodohan dan 
terkecoh. 

tsJTi »$J iZZ d : Yaitu dengan ilmu-Ku, sama 
seperti flrman-Nya, “Janganlah kamu 
berdua khawatir, Sesungguhnya Aku beserta 
kamu berdua, Aku mendengar dan melihat " 
{ThahS: 46) Ibnu Abi Hamzah menjelaskan, 
maknanya; Aku bersamanya sesuai niatnya 
untuk mengingat-Ku. Kemungkinan zikir 
di sini adaiah menyebut Allah dengan lisan 
saja, hati saja, atau dengan had dan lisan, 
atau mengerjakan perintah dan menjauhi 
larangan. Demikian dinukil Al-Hafizh dalam 
Al-Fath. 

ty : Ketika ia menyebut- 
Ku dengan memahasucikan-Ku secara 
sembunyi-sembunyi, Aku menyebutnya 
dengan pahala dan rahmat secara sembunyi- 
sembunyi. Ibnu Abi Hamzah menyatakan, 
kemungkinan kalam ini seperti firman Allah 
sss, “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku 
niscaya Aku ingat (pula) kepadamu." (Al- 
Baqarah: 152) Maknanya; ingatlah kepada- 
Ku dengan mengagungkan, niscaya Aku 
mengingat kalian dengan memberikan 
nikmat. Dan firman-Nya, “ Ingatlah , Hanya 
dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” (Ar-Ra’d: 28). 

6j5 : Mala' artinya kelompok. 

(UL* jji Q iijTS : Sebagian ahlul ilmi 
menyatakan, dapat disimpulkan bahwa zikir 
lirih lebih baik dari zikir keras. Perkiraan 
makna; jika ia menyebut-Ku dalam dirinya, 
Aku menyebutnya dengan pahala yang 


ddak Aku perlihatkan pada siapapun juga. 
Dan jika ia menyebut-Ku secara keras, Aku 
menyebutnya dengan pahala yang Aku 
perlihatkan di hadapan golongan tertinggi. 


Xjz 6\ b \ 3 4 & vjS 

kj5\ 0 l 3 5^1 


Al-Hafizh menuturkan dalam Al-Fath ; Ibnu 
Baththal menjelaskan, Allah mensifati diri- 
Nya mendekatkan diri kepada hamba-Nya, 
mensifati hamba mendekatkan diri kepada- 
Nya, mensifati diri-Nya berjalan biasa dan 
beijalan cepat, ini semua kemungkinan 
sebagai hakikat ataupun majaz. jika diartikan 
secara hakiki, berjalan artinya menempuh 
jarak dan pendekatan mated. Ini mustahil bagi 
Allah. Karena tidak bisa diartikan secara hakiki, 
maka hams diartikan secara majaz, karena 
inilah yang familiar dalam kalam Arab. Oleh 
karenanya, mendekatkan diri kepada Allah 
sejauh sejengkal, sehasta, mendatangi Allah 
dengan berjalan kaki, artinya mendekatkan 
diri dengan menjalankan ketaatan kepada- 
Nya, menjalankan kewajiban dan amalan- 
amalan nafilah. Dengan demikian, makna 
mendekamya Allah kepada seorang 
hamba, demikian halnya berjalan, dan 
menghampirinya adaiah keteguhan si hamba 
dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya dan 
mendekatkan diri pada rahmat-Nya. Untuk 
itu, makna adaiah pahala-Ku datang 

kepadanya dengan cepat 


NAMA-NAMA ALLAH DAN 
KEUTAMAAN ORANG YANG 
MENJAGANYA 


HADITS KE-1714 

? * • - 


-WM 


AjuIS 43) 5l Zi\ 4)\ 


•T - ji 


1104 



J»o IaLa>1 £y» 5JU i\1*A 

jIP 1 4* jjj i*j S'jJ i£ 


jj* tffe L* i_jU A\ :J j j , JsJI ulj' si (jJjlixJI 4>j>f) 
( a*-I_j jjt AjL* aIi i_A> 1A :ol i^c-oll <_>b$” A* :^3j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda, "Sesungguhnya Allah 
memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu. Barang siapa yang 
menghitungnya (menjaganya) maka dia 
akan masuk surga." 1 Dalam riwayat yang lain 
terdapat tambahan, "Dan Allah adalah ganjil, 
menyukai yangn ganjil pula." 

(HR. Bukhari, Kitab: “ Syarat-Syarat" (54), 
Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan 
(81), Kitab: "Doa" (80), Bab: Allah memiliki 
seratus nama kurang satu (68)) 


Penjelasan — 

111 l om^ 5 5j : Imam An-Nawawi 

menyampaikan, Imam Abu Qasim Al- 
Qusyairi menjelaskan, ini menunjukkan 
bahwa isim (nama) adalah musamma 
(sesuatu yang diberi nama), sebab jika nama 
isim bukan musamma, tentu nama-nama 
ini milik selain Allah, seperti disebut dalam 
firman Allah ess , " Hanya milik Allah nama- 
nama yang agung.” (Al-A'rSf: 180). 

Al-Khattabi dan lainnya menyatakan, hadits 
ini menunjukkan bahwa nama Allah yang 
paling masyhur adalah Allah, karena nama- 
nama tersebut disandarkan kepada nama 
ini. Ulama sepakat bahwa hadits ini tidak 
membatasi nama-nama Allah, sehingga 
bukan bermakna Allah tidak memiliki 
nama-nama selain sembilanpuluh sembilan 


1 Al-Khatthabi berkata, 'Hadits ini menunjukkan bahwa 
nama-Nya yang paling masyhur adalah Allah. Karena 
nama-nama-Nya yang lain disandarkan kepadanya.' 

Para ulama bersepakat, 'Hadits ini tidak membatasi asma' 
Allah. Hadits ini tidak berarti bahwa Allah hanya memiliki 
Sembilan puluh Sembilan nama. Tapi, maksudnya ialah, 
barang siapa yang hafal Sembilan puluh Sembilan nama 
Allah itu, ia bakal masuk surga.' 


nama ini. Yang dimaksud “Sembilanpuluh 
sembilan nama, siapa menghafalnya, ia 
masuk surga,” adalah pemberitahuan tentang 
masuk surga dengan menghafal nama-nama 
tersebut, bukan pemberitahuan membatasi 
nama-nama Allah. Untuk itu disebutkan 
dalam hadits lain, “Aku memohon kepada- 
Mu dengan setiap nama yang Engkau 
miliki, yang Engkau sebut untuk diri-Mu, 
atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, 
atau Engkau ajarkan kepada seseorang di 
antara makhluk-Mu, atau hanya Engkau saja 
yang mengetahuinya dalam ilmu gaib yang 
Engkau miliki.” Al-Qasthalani menjelaskan, 
mengingat pengetahuan tentang nama- 
nama dan sifat-sifat Allah bersifat tauqifi, 
semua itu hanya kita ketahui dari jalur wahyu 
dan Sunnah. Kita tidak punya hak untuk 
memperlakukan nama-nama dan sifat-sifat 
ini berdasarkan puncak ilmu dan akal yang 
tidak mendapat petunjuk. Kita dilarang 
untuk menyebut apapun terkait nama- 
nama dan sifat-sifat Allah tanpa adanya nash 
meski secara akal dan analogi dibolehkan. 
Kekeliruan terkait masalah ini bukan hal 
sepele, dan orang yang keliru dalam hal ini 
tidak bisa ditolelir. Mengurangi sedikit pun 
dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, 
seperti halnya menambahi, tidak diridai. 

UUii-t : Makna paling zhahir untuk kata 
ini adalah siapa menghafalnya, seperti 
disampaikan Al-Bukhari dan para ahli tahqiq 
lain. 

"jji: Witir artinya tunggal. Makna witir bagi 
Allah adalah Maha Esa, tiada sekutu dan 
tandingan bagi-Nya. 

jj^l 44 : Maknanya; melebihkan amalan- 
amalan dengan bilangan ganjil dan ketaatan 
yang banyak, sehingga Ia menjadikan 
shalat berjumlah lima waktu dalam sehari, 
bersuci dilakukan sebanyak tiga kali, thawaf 
dikeijakan sebanyak tujuh kali putaran, sa’i 
juga tujuh kali, demikian hanya melempar 


1105 



jumrah juga tujuh kali, hari-hari tasyriq 
sebanyak tiga had , beristinja' sebanyak tiga 
kali, mengkafani juga demikian, lima wasaq 
untuk zakat, lima uqiyah untuk mata uang 
dan nishab unta, juga masih banyak lagi 
ketentuan lain yang berjumlah ganjil. 


BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM 
BERDOA 

HADITS KE-1715 

Jj-lj jll : -W\© 

& \l\ :fL,j &\ 4&1 

M ^5 ci* 5i 

* 

<ili *1. U (_>U T\ ijtS” A* :j 

(J^S 


Anas m meriwayatkan, Rasulullah 
bersabda, "Apabila salah seorang tengah 
berdoa, hendaknya ia bersungguh-sungguh 
dajam berdoa dan janganlah mengatakan, 
'Ya Allah, jika Engkau kehendaki berilah aku 
sebab Allah sama sekali tidak ada yang 
bisa memaksa." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Doc/' (80), Bab: 
Hendaknya series dalam meminta, karena 
Allah tidak ada yang memaksa (21 )) 


i) ij&li S iSVi : maksudnya orang yang perlu 
mensyaratkan kehendak pada sesuatu 
jika sesuatu yang diinginkan terwujud 
dengan paksaan, sehingga persoalannya 
menjadi ringan dan ia tahu bahwa tidak ada 
sesuatupun yang diperintahkan kepadanya 
selain atas kerelaannya. Namun Allah jauh 
dari ini semua, sehingga syarat bagi kehendak 
sama sekali tidak ada manfaatnya. 


HADITS KE-1716 

i# > „ s ? *•**&, . , f , 

Jj-y O' AU \($Oj -\S \ t 

:jvl ail 

*jli A <wjU ?\ v— AsS” A* : j 1) 

(J.^Y 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah £jj£ bersabda, "Danganlah salah 
seorang dari kalian mengatakan, 'Ya Allah, 
ampunilah aku jika Engkau kehendaki dan 
rahmatilah aku jika Engkau berkehendak.' 
Akan tetapi, hendaklah ia bersungguh- 
sungguh dalam meminta, karena Allah sama 
sekali tidak ada yang memaksa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Hendaknya series dalam meminta, karena 
Allah tidak ada yang memaksa (21 )) 


Penjelasan 

ilillit f.y& : Imam An-Nawawi menuturkan, 
ulama menjelaskan, iJVJLlit p£. artinya mencari 
suatu permasalahan dengan teguh tanpa 
lemah, tanpa mensyaratkan kehendak pada 
sesuatu dan semacamnya. Pendapat lain 
menyatakan, maksudnya adalah berbaik 
sangka kepada Allah terkait ijabah doa. 


MAKRUH MENGHARAP KEMATIAN 
KARENA MUSIBAH YANG MENIMPA 


HADITS KJE'1717 


JV5 :JV5 — \vw 


Cf > • ^ 


lit S :jJ£j &\ & 4JJI S£j 


•T ' •>-. i - 


i, 


1106 





0C2M col? U j 4 Ll Jills toJUJ 

OjlU »Icj]\ ljU r* :olj£jJl ob$" A* :j lijUwIi 

(sU-lj 


Anas m berkata, Rasulullah *g bersabda, 
"3anganlah salah seorang dari kalian 
berangan-angan untuk mati karena musibah 
yang menimpanya. Kalau memang hal itu 
harus, hendaknya la mengatakan, "Ya Allah, 
hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik 
untukku dan matikanlah aku jika kematian itu 
baik bagiku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
meminta mati dan hidup (30)) 

Penjelasan 

j* : sekelompok salaf mengartikannya 
sebagai mara bahaya dunia. Untuk itu, jika 
terdapat mara bahaya akhirat, misalkan 
dikhawatirkan agama seseorang terkena 
fitnah, membaca doa ini tidak terlarang. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
secara tegas melarang mengharap kematian 
karena tertimpa mara bahaya, seperti 
penyakit, kemiskinan, musuh, atau beban 
berat dunia lainnya. Adapun jika seseorang 
mengkhawatirkan mara bahaya pada agama 
atau terkena fitnah dalam agama, saat itu 
tidak dilarang untuk mengharap kematian, 
berdasarkan konteks hadits ini dan hadits- 
hadits serupa lainnya. Bagian kedua ini 
dilakukan banyak kalangan salaf kala mereka 
khawatir agama mereka terkena fitnah. 

J&ji : ini menunjukkan larangan mengharap 
kematian tidak diungkapkan dengan kata- 
kata yang disebut dalam hadits ini, karena 
mengharap kematian secara mutlak artinya 
menentang takdir yang telah ditentukan, 


sementara mengharap kematian dengan 
mengucapkan doa seperti disebutkan dalam 
hadits ini mengisyaratkan menyerahkan 
urusan kepada putusan Allah. 

ooS* tSj v ootT : Kata 

diungkapkan dengan kata ditT \>\ karena 
kehidupan sudah ada, sehingga perlu 
menyebut kata-kata yang mengharuskan 
menyebut ciri kehidupan, dan mengingat 
kematian belum terjadi, perlu menyebut kata 
syarat. Secara zhahir, rincian ini mencakup 
mara bahaya dunia dan agama. 


HADITS KE-1718 


C«*jI : J\l ljCX Coj j* - - \Y\A 

Ol y :JjJb 4£.w*»3 Alkj 3 oij 

tOjJU j^Jo (3' jjLlj 

> • " J\ 


Qais berkata, "Aku datang untuk membesuk 
Khabbab. Ketika itu ia tengah diterapi 
dengan kay (menempelkan besi panas pada 
daerah yang sakit) hingga tujuh kali, lalu ia 
mengatakan, 'Kalaulah Rasulullah tidak 
melarang kami memohon kematian, niscaya 
aku akan memohonnya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
meminta mati dan hidup (30)) 

Penjelasan 

o' : Doa menginginkan kematian 
lebih spesifik dari mengharap kematian. 
Setiap doa adalah harapan, namun tidak 
sebaliknya. 


1107 



MENCINTAI PERjUMPAAN DENGAN 
ALLAH MAKA ALLAH MENCINTAI 
PERJUMPAAN DENGANNYA 

HADITS KE-1719 


jU> uJXoUaJl SSC& iio-U- -WH 

Al 4^-1 i&\ 4^-1 : j\3 fLj ^ 

»*Uj 4Aii *J> «4jji ;\I) ;/ «*uj 

-till *ViJ y» vjL l\ ijli J>\ i-iUS” A> <>. jd) 


Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari 
Nabi |jg yang bersabda, "Barang siapa 
mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah 
juga mencintai perjumpaan dengannya. 
Sebaliknya, barang siapa membenci 
perjumpaan dengan Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hat I' (81), 
Bab: Barang siapa yang rindu ingin bertemu 
Allah, maka Allah juga rindu ingin bertemu 
dengannya (41)) 


Penjelasan 

Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; kebencian yang berlaku adalah ketika 
dalam kondisi sekarat dimana tobat atau 
amalan apapun tidak diterima. Saat itulah 
setiap manusia diberitahu nasibnya nanti 
dan apa yang telah disediakan untuknya. 
Sehingga orang bahagia menyukai kematian 
dan pertemuan dengan Allah agar mereka 
dipindahkan ke tempat yang telah disediakan 
untuk mereka, Allah pun suka bertemu 
dengannya, membesarkan pahala dan 
kemuliaan untuk mereka. Sebaliknya, orang 
sengsara membenci kematian karena mereka 
tahu buruknya tempat yang akan mereka tuju, 
sehingga Allah pun membenci pertemuan 
dengan mereka, maksudnya menjauhkan 


mereka dari rahmat dan kemuliaan-Nya, 
Allah tidak menginginkan hal itu untuk 
mereka. Inilah makna Allah membenci 
pertemuan dengan mereka. 


HADITS KE-1720 

j «*> 

^ i±\ ilu. -w<- 

4Jjl uU - \ p\JiJ CS-\ y :Jll «j JuLj 

opUJ o ^ pUJ By) yj 

»\JsJ y l\ : jli J\ i - jUS* A\ 

(o»UJ 4 l)l 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 
^ 3 , beliau bersabda, "Barang siapa 
mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah 
juga mencintai perjumpaan dengannya. 
Sebaliknya, barang siapa membenci 
perjumpaan dengan Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hat!' (81), 
Bab: Barang siapa yang rindu ingin bertemu 
Allah maka Allah juga rindu ingin bertemu 
dengannya (41)) 


KEUTAMAAN ZIKIR, DOA, DAN 
MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH 


HADITS KE-1721 


Jb tAifr 4l)l Cs&_) • jij* — 

Uf : JUS &\ :fLj 

‘^5 £ i d\j Cj. Q 

• . »*» . ' . >1.?' 


1108 



> \* i * • Ai * see * •see 

tlfti £ VjA) ob *4 

2j> &sf ^ jui 6b ^! 

:JUj -dll Jji vV '• :^-»ysll ' v : t) cSjUJI *»y»-l) 

(- ii -dll {SjUsJ 


Abu Hurairah a® meriwayatkan, "Nabi 
bersabda, 'Aku berada dalam prasangka 
hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam 
dirinya maka Aku mengingatnya dalam diri- 
Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan 
maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika ia 
mendekatkan din kepada-Ku sejengkal maka 
Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. 
Jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, 
Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. 
Dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan 
maka Aku mendatanginya dengan berlari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: " Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya" (1 5)) 

Penjelasan 

Baca hadits nomor 1713. 


KEUTAMAAN MAJELIS ZIKIR 2 

HADITS KE-1722 


{ > l ^ 

,1 lioJo- -Wff 


2 Qadhi 'lyadh menielaskan, 'Dzikir ada dua macam; 
dzikir dengan had, dan dzikir dengan lisan. Dzikir dengan 
hati ada dua; Pertama, memikirkan dan mentadaburi 
keagungan, kemuliaan, dan kekuasaan Allah, serta 
mentadaburi tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di 
langit dan di bumi. Kedua, dzikir dengan hati dengan 
menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Adapun 
dzikir dengan lisan adalah jenis dzikir yang paling lemah." 


A', •?*» A, 


4ji\ jjij jll :Jll 

kb\ 


lip JaI 

^ \ fJj* ilpUJ wUJl 

$1$ : j\S d5j| jllljl ji 

iMl** I ■** i I'' * f 

:g)l* Jjjy U y>j 

diljddj cdil ^44 

U dig S OjU 5 : Si sjife ji 

jj «6&£> :jvl #[} :j\l 

i\L^ eJj I&jj ciSCc- dll ail ^ 3$ 
:jvl jJ\Z d :jvl 1^5 eU 
U dil; S ojSji; :jvl lijf; jij jjjy :jvl dlil 

:J\1 lijlj |Lfj| Jj <JL& Jji :Jli 

£Ii lii j^r slAjfj f 4 !i jj 
:j\i dj>y& jL» : JS tlj <&£ 

5ji^ :jvl lAjfj jij JbL; :J\lj\£)l 6* 6jj£ 

iifj ail IjS? \Aj\j jj 5J3jiS :jvl 

♦ * s *f ■* if- f • -i.s £-i?c 

O^Afr 03 b ' 1 fl ■•* I * :Jli A3\j£ 

^ cSSu :aI=j6qi 6f ^ 

JiS ^ riiiiii ,U : ji5 jf 4 ;if di jLfe 

• ^ ^ I " 0 

aJM 

4ill jSi 3*^* : '- J lj ftJ II <jlsS" A- :j (JJjliJl A^»>l) 


Abu Hurairah s® meriwayatkan, Rasulullah ^ 
bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai 
para malaikat yang selalu berkeliling di jalan- 
jalan, dan mencari majelis zikir. Jika mereka 
mendapati suatu kaum yang berzikir kepada 
Allah mereka memanggil teman-temannya 


1109 



seraya berkata, 'Kemarilah terhadap apa 
yang kalian cari.' Lalu mereka pun datang 
seraya menaungi kaum tersebut dengan 
sayapnya sehingga memenuhi langit buml. 
Maka Rabb mereka bertanya, padahal Dia 
lebih tahu dari mereka, 'Apa yang dikatakan 
oleh hamba-Ku?' Para malaikat menjawab, 
'Mereka menyucikan Engkau, memuji Engkau, 
mengagungkan Engkau.' Allah berfirman, 
'Apakah mereka pernah melihat-Ku?' Para 
malaikat menjawab, Tidak, demi Allah 
mereka belum pernah melihat-Mu.' Allah 
berfirman, 'Bagaimana sekiranya mereka 
melihat-Ku?' Para malaikat menjawab, 
'Sekiranya mereka dapat melihat-Mu pasti 
mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah, 
lebih dalam mengagungkan dan memuji 
Engkau, dan lebih banyak lagi menyucikan 
Engkau.' 

Allah berfirman, 'Lalu apa yang mereka 
minta?' Para malaikat menjawab, 'Mereka 
meminta surga.' Allah berfirman, 'Apakah 
mereka pernah melihatnya?' Para malaikat 
menjawab, 'Belum, demi Allah mereka 
belum pernah melihatnya.' Allah berfirman, 
'Bagaimana sekiranya mereka telah 
melihatnya?' Para malaikat menjawab, 'Jika 
mereka melihatnya tentu mereka akan lebih 
berkeinginan lagi dan antusias serta sangat 
mengharap.' 

Allah berfirman, 'Lalu dari apakah mereka 
meminta perlindungan?' Para malaikat 
menjawab, 'Dari api neraka.' Allah berfirman, 
'Apakah mereka telah melihatnya?' Para 
malaikat menjawab, 'Belum, demi Allah wahai 
Rabb, mereka belum pernah melihatnya 
sama sekali.' Allah berfirman, 'Bagaimana 
jika seandainya mereka melihatnya?' Para 
malaikat menjawab, 'Tentu mereka akan lari 
dan lebih takut lagi.'" 

Beliau melanjutkan, "Allah berfirman, 
'Sesungguhnya Aku menjadikan kalian 
sebagai saksi bahwa Aku telah mengampuni 


mereka.'" Beliau melanjutkan, "Salah satu dari 
malaikat berkata, 'Sesungguhnya di antara 
mereka ada si fulan yang datang untuk suatu 
keperluan.' Allah berfirman, 'Mereka adalah 
suatu kaum yang majelis mereka tidak ada 
kesengsaraannya bagi temannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan mengingat Allah sst (66)) 

Penjelasan 

: Kemarilah. 

jJZy&Z* • Para malaikat berkeliling di sekitar 
mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan; 
maksudnya para malaikat merendahkan 
sayap di seputar orang-orang yang berzikir. 

jllif : Maksudnya Allah lebih tahu dari 
malaikat tentang kondisi orang-orang yang 
berzikir. 

ulSjjuisj : Mereka 

mengucapkan, " Subhdnalldh walldhu akbar 
walhamdulill&h.” 

: Mereka memuliakan dan 

mengagungkanmu. 

ji + U. (I* JiS Si «iUJ J-t : Khabar disebut 

dalam bentuk makrifat untuk menunjukkan 
kesempumaan, maksudnya mereka adalah 
kaum yang merasakan kebahagiaan secara 
sempuma. 

Dengan demikian, sabda ‘f+LAZ. jL* JlS S 
sebagai isti'naf untuk menjelaskan 
keharusan. Kata-kata ini menafikan 
kesengsaraan dari orang yang berteman 
dengan orang-orang yang berzikir. Andai 
disebut, "Karena mereka, teman mereka 
bahagia," tentu sangat baik. Namun penafian 
kesengsaraan yang secara tegas disebut, lebih 
sempuma dalam tercapainya maksud. Imam 
An-Nawawi menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh 
rhu. menjelaskan, zikir ada dua macam; 
zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. 
Zikir dengan hati ada dua macam. Pertama; 
merenungkan keagungan, kemuliaan. 


mo 



kekuasaan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah 
di langit dan bumi. Ini merupakan zikir paling 
mulia. Seperti disebutkan dalam hadits, 
"Sebaik-baik zikir adalah zikir lirih.” Inilah 
yang dimaksud zikir dengan hati bagian 
pertama, Kedua; hati teringat pada perintah 
dan larangan, lalu perintah dilaksanakan, 
larangan ditinggalkan, dan berhenti pada 
sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas. 
Adapun zikir dengan lisan semata, ini adalah 
jenis zikir yang paling lemah, namun memiliki 
keutamaan besar, seperti disebutkan dalam 
sejumlah hadits. 


HADITS KE-1723 
■ * - . 


j£\ 5? : -wtr 

£ 5 ji $ &T u!j jLptf 

jliJl oIjlp ijj 

4jjl Jji ijVj so A" a>^>I) 

(cm> Li-J! j Li! Ljj |Jlmj 


Anas berkata, "Doa yang paling banyak 
dipanjatkan Nabi sSgs adalah (yang artinya), 
'Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada 
kami kebaikan di dunia dan akhirat dan 
hindarkanlah kami dan siksa api neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Sabda 
Nabi jj§: "Ya Rabb kami berilah kepada kami 
kebaikan di kehidupan dunia." (55)) 

Penjelasan 

sili. jj^/t jj tilli- Uiill £ &T : Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, syaikh 
Imaduddin Ibnu Katsir menjelaskan, 
kebaikan di dunia mencakup segala keinginan 
dunia, seperti kesehatan, rumah lapang, istri 
cantik, anak berbakti, rezeki lapang, ilmu 
bermanfaat, amal saleh, kendaraan nyaman, 


pujian baik, dan lainnya, karena semua ini 
tercakup dalam kebaikan di dunia. Sementara 
kebaikan akhirat yang paling tinggi adalah 
masuk surga dan segala kaitannya, seperti 
aman dari ketakutan terbesar di padang 
mahsyar, kemudahan dalam perhitungan 
amal, dan hal-hal akhirat lain. 

jliJl : Al-Qasthalani menjelaskan, 

& termasuk kata yang fa' dan lam-fi’ilnya 
dibuang, karena asal kata ini adalah ^ Jj 
Cl*, . Fa'-nya dibuang karena wawu terletak 
di antara ya' dan kasrah pada bentuk fi’il 
mudhari-nya, sementara lam-nya dibuang 
karena fi'il amar sama seperti fi’il mudhari' 
yang di-jazm, dan jazm-nya fi’il mudhari' 
adalah dengan membuang huruf ‘illat, 
seperti itu juga dengan fi’il amar-nya. Kata U* 
mengikuti pola kata He., aslinya Hijt . Karena 
fa'-nya dibuang, hamzah washal tidak 
diperlukan, sehingga dibuang. Dijaga dari 
neraka mengharuskan untuk mempermudah 
sebab-sebabnya di dunia, seperti menjauhi 
segala larangan dan menjauhi segala syubhat. 
Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, atau 
ampunan saja. 


KEUTAMAAN TAHLIL, TASBIH, DAN 
DOA 


HADITS KE-1724 


if >• - < » > * , 




:j£ & :JVl ^ Al &> &\ 

jij zi\ % eljuil § & &J, S i^j sto 

AjU Lfoi y $ jp 

Cm^j liLls- AjU dj j-JLC. Jj£. 

ijULwiJ! dj duLa dJX. 



HAD ITS KE-1725 


J^aib Ob |Jj J*. tdUi -Ujj 

if j^' ^ 

Jj-Jj} *Juo »-»Ij N\ IijJil tX» <_jb5" #V gjjtidl A»^»-t) 

(•ay*3 


Abu Hurairah jsss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Barang siapa yang 
membaca (yang artinya), "Tidak ada llah 
yang berhak diibadahi selain Allah Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik- 
Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji 
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu" 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka 
baginya mendapatkan pahala seperti 
membebaskan sepuluh orang budak, 
ditetapkan baginya seratus kebaikan dan 
dijauhkan darinya seratus keburukan dan 
baginya ada perlindungan dari godaan setan 
pada hari itu hingga petang dan tidak ada 
orang yang lebih baik amalnya dari orang 
yang membaca doa ini kecuali seseorang 
yang dapat lebih banyak mengamalkan 
(membaca) zikir ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

j jiz Jl £ y dJT : yaitu sama seperti pahala 
memerdekakan sepuluh budak. 

: Benteng. Imam An-Nawawi menyatakan, 
tekstual hadits menyebutkan bahwa pahala 
yang disebut ini didapatkan orang yang 
membaca tahlil dalam hadits ini sebanyak 
seratus kali dalam sehari, baik dibaca secara 
berturut-turut ataupun dibaca dalam beberapa 
kesempatan, atau sebagian dibaca pada pagi 
hari dan sebagian lainnya dibaca pada sore 
hari. Namun lebih baik dibaca secara berturut- 
turut di pagi hari agar menjadi pelindung bagi 
orang yang membaca sepanjang hari. 


ijLj Si & -W^o 

J\i :J\3 ijJSjy 4jj! Aji! 

013 cJU- ^ 

-\o obS" A> Aa-^A-t) 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Barang siapa 
mengucapkan (yang artinya), 'Mahasuci 
Allah dan segala pujian hanya untuk-Nya,' 
sehari seratus kali maka kesalahannya akan 
diampuni walaupun sebanyak buih di lautan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertasbih (64)) 

Penjelasan 

0^ : Wawu untuk hal (petunjuk 
keadaan), artinya Maha Suci Allah seiring 
pujianku untuk-Nya karena taufik yang la 
berikan kepadaku untuk bertasbih. 

: Kesalahan-kesalahan antara ia dengan 
Allah. 


HADITS KE-1726 

'Si - ” - *”-i ” " • 

jvl ja :fLj &\ 

jJbj ilj ttjUQl 2J 4) Si sJoj Ajjl 

$ ji'i? S Jp 

(jJljJI t-j\j :Ol jfrjJl A* :j (JJjlatJl A»-^»-l) 


1112 



Abu Ayyub Al-Anshari m meriwayatkan 
dari Nabi ^ yang bersabda, "Barang siapa 
mengucapkan (yang artinya), 'Tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi selain Allah, yang 
Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan pujian serta pujian. Dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu,' sebanyak 
sepuluh kali maka seolah-olah ia telah 
membebaskan budak dari keturunan Ismail." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dod' (80), Bab: 
Keutamaan bertahlil (64)) 

HADITS KE-1727 


memiliki wujud dalam mizan, sementara 
ringan dan mudah adalah relatif. Hadits ini 
mendorong untuk senantiasa membaca zikir 
ini, karena seluruh taklif terasa berat bagi 
jiwa sementara zikir ini mudah, namun berat 
di mizan, seberat amalan-amalan yang berat 
bagi jiwa, sehingga zikir ini tidak sepatutnya 
dilalaikan. 


MERENDAHKAN SUARA SAAT 
BERZIKIR 


Ollil jp ‘j&y *3* 

A)S\ 4JJ1 


-* f * • 

cl •*! .* . 


WfV 


i— >\j A® rolyC-dl A* : j 

Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Ada dua kalimat yang 
ringan di lisan, berat di timbangan, dan 
disukai Ar-Rahman, yaitu (yang artinya), 
'Mahasuci Allah yang Maha Agung,' dan 
(yang artinya), 'Mahasuci Allah dan dengan 
memuji-Nya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertasbih (64)) 


Penjelasan 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan dalam Al- 
Fath ; Ath-Thibi menjelaskan, ringan yang 
dimaksud adalah majaz untuk kemudahan. 
Nabi menyamakan mudahnya 

mengucapkan zikir ini di lisan seperti benda 
ringan yang dipikul seseorang, sehingga tidak 
terasa berat. Musyabbah disebut namun yang 
dimaksud adalah musyabbah bih. Adapun 
berat yang disebut dalam hadits ini sesuai 
hakikatnya karena segala amal perbuatan 


HADITS KE-1728 

* • - ji , . . ; .-•»!, , «. 

uUfr & 1 -Wf A 

4i)i jvil &\ \ djS sfi &\5& &\ 

jp 4^ 

ill: fUi && % y 

4ii sfo Jii- 4 

Vj j> ^ :Jj3l 4 jjuj &\ 

* •; , • i. - • - 5? 5. ?i. sail 

:c%b <U)I -U£- U JIa9 * I 

£ i* jp «2 jJsT' S/i :jvS Jill 
aj aid J*ij 5 j? #» itf 
4AiU ^IsjS Sfj j> S : jlS J\j 

Abu Musa AI-As/ari m berkata, "Ketika 
Rasulullah $$ berperang melawan (penduduk) 
Khaibar, -atau dia berkata- Ketika Rasulullah 
$jj melihat orang-orang menuruni iembah 


1113 



sambil meninggikan suara dengan bertakbir: 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illallah 
(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak 
ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah), 
maka Rasuluilah bersabda, 'Rendahkanlah, 
karena kalian tidak menyeru kepada Zat 
yang tuli dan Zat yang gaib. Sesungguhnya 
kalian menyeru Zat yang Maha Mendengar 
lagi Mahadekat dan Dia selalu bersama 
kalian.' 

Saat itu aku berada di belakang hewan 
tunggangan Rasuluilah jg dan beliau 
mendengar apa yang aku ucapkan. Saat 
itu aku membaca, 'Laa haula wa laa 
quwwata ilia billah (Tidak ada daya dan 
upaya melainkan dari Allah))' Maka beliau 
bersabda kepadaku, 'Wahai Abdullah 
bin Qais.' 'Kupenuhi panggilanmu wahai 
Rasuluilah/ jawabku. Beliau melanjutkan, 
'Maukah aku tunjukkan kepadamu satu 
kalimat yang termasuk perbendaharaan 
surga? 'Tentu wahai Rasuluilah, demi bapak 
ibuku sebagai tebusan tuan,' jawabku lagi. 
Beliau bersabda, 'Laa haula wa laa quwwata 
ilia billah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan • - 

: Asyraful makan adalah bagian 
tertinggi suatu tempat, asyrafa 'alaihi artinya 
melihat dari tempat tinggi. 

lyojl : Tetaplah seperti kondisi 
kalian, jangan terburu-buru. Pendapat lain 
mengartikan; tahanlah atau kasihanilah. 

£k\ Sf : Imam An- 

Nawawi menyampaikan, ulama menjelaskan, 
kalimat ini disebut sebagai salah satu 
simpanan surga karena berisi penyerahan 
diri kepada Allah, pengakuan diri pada- 
Nya, tiada Pencipta selain-Nya, tiada yang 
menolak perintah-Nya, dan hamba sedikit 
pun tidak menguasai urusannya. Para ahli 


bahasa menjelaskan, adalah gerakan dan 
upaya, artinya tiada gerakan, kemampuan, 
dan upaya, tanpa kehendak Allah. Pendapat 
lain menyatakan; maknanya; tiada upaya 
untuk menangkal keburukan, dan tiada 
kekuatan untuk mendatangkan kebaikan 
selain Allah. Pendapat lain menyatakan; 
maknanya; tiada upaya untuk menghindari 
kemaksiatan selain dengan perlindungan- 
Nya, tiada kekuatan untuk menjalankan 
ketaatan selain dengan pertolongan-Nya. 
Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud 
m- Semua penjelasan ini hampir sama. Para 
ahli bahasa menjelaskan, kalimat ini disebut 
hauqalah dan hawlaqah. Pendapat pertama 
dipastikan Al-Azhari dan jumhur. Pendapat 
kedua dipastikan Al-Jauhari. 


HADITS KE-1729 




4&1 Jsq -Wtt 

* * ^ 

M** ’ ^ ^ 

cUli jLjjJl : jlS 

Oul S/l 

^ *• 

(j*^il 11 J-5 \tA i-AsS* V tSjLSuJl 


Abu Bakar Ash-Shiddiq ass meriwayatkan, ia 
berkata kepada Rasuluilah jg "Ajarkanlah 
aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat 
shalat." Maka beliau pun bersabda, 'Bacalah 
doa (yang artinya), "/a Allah, sungguh 
aku telah menzalimi diriku sendiri dengan 
kezaliman yang banyak, sedangkan tidak 
ada yang dapat mengampuni dosa-dosa 
kecuali Engkau. Maka dari itu, ampunilah aku 
dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu dan 


1114 



rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan i" (10)/ Bab: Doa 
sebelum salam (149)) 


Penjelasan 

jSLi £ ii jell : Yaitu di akhir shalat setelah 
tasyahud akhir sebelum salam. 

telah menganiaya diriku dengan 
melakukan sesuatu yang mengharuskanku 
mendapat hukuman. 

: Ampunan besar yang tidak diketahui 
esensinya. 


& '■ Yang Kau berikan kepadaku bukan 
karena usahaku ataupun amalan lain. 


■ Kedua sifat ini mengandung 


kesetaraan yang baik, karena Maha 
Pengampun selaras dengan kata-kata, 
“Ampunilah aku,” dan Maha Penyayang 
setara dengan kata-kata, “Rahmatilah aku.” 


HAD1TS KE-1730 

• - Sf I* ^ • i. • .» > • „ 

J=*. V' O' Oi “ wr * 

& * 

&1 & jll 

jSU S\« 4AJ1 Jpj U :{Lj 

% Xjg lii ^ ji 

IS-Uf- Col Vjioll Jixj 

:JUj «<lll Jji <_>\j ^ <_jh£” W <L»^i-t) 

(j <J)I 


pun berkata, "Bacalah doa (yang artinya), 
'Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi 
diriku sendiri dengan kezaliman yang 
banyak, sedangkan tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. 
Maka dari itu, ampunilah aku dari sisi-Mu 
dengan suatu pengampunan. Sesungguhnya 
Engkau Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta’ala: " Dan bahwasanya Allah Maha 
Mendengar dan Maha Melihat" (9)) 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
BURUKNYA FITNAH DAN LAINNYA 

HADITS KE-1731 

$ :cJl! Jill (sej life lioji -wr\ 

4 hi fLji&ihfc is?' 

•dfci'5 /uiij ^5 jt a $$ 

tjliJl jaj Jl J1 ollftj ijl J1 

& jr?J j'-" 

ii ^ £ 1 1 9 •"t j 9 • ® -'i • a ^ ^ ttu *«*'*• 

$3 ‘££!3 

^ 6j±)i cJ: US' Cudi ^ ^ 

OJLcU US' ( j r o JtftGj 

^15^1 & 

tw i )ycJ1 olj n ioIjPjII A* ^>^>1) 


Abdullah bin Amr ass meriwayatkan bahwa 
Abu Bakar Ash-Shiddiq ass berkata kepada 
Nabi jg, "Ajarkanlah aku suatu doa yang 
bisa aku panjatkan saat shalat." Beliau 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa Nabi jg biasa 
mengucapkan doa (yang artinya), 'Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, 
kepikunan, kesalahan dan lilitan utang, dan 
dari fitnah kubur serta siksa kubur, dari fitnah 


1115 



neraka dan siksa neraka, dan dari buruknya 
fitnah kekayaan. Dan aku juga berlindung 
kepada-Mu dari buruknya fitnah kefakiran serta 
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih 
Ad-Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan- 
kesalahanku dengan air salju dan air embun, 
sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran 
sebagaimana Engkau menyucikan baju yang 
putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku 
dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana 
Engkau jauhkan antara timur dan barat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doc/' (80), Bab: 
Berlindung dari fitnah kefakiran (46)) 

— - Penjclasan 

jiai 3 : Pertanyaan para malaikat penjaga 
neraka yang disampaikan sebagai bentuk 
penghinaan. 

isjj j : Pertanyaan Munkar dan Nakir 
disertai rasa takut 

jjli £4 : Seperti kesombongan dan 

kesewenang-wenangan, membanggakan 
kekayaan dan menggunakan harta dal am 
kemaksiatan. 

Juit ilij : Maksudnya kemiskinan yang 
menghinakan karena kemiskinan seperti 
inilah yang dikhawatirkan fitnahnya, seperti 
dengki terhadap orang kaya, merendahkan diri 
di hadapan orang kaya dengan sesuatu yang 
mengotori harga diri, merusak agama, mar ah 
dan berkeluh kesah, tidak menerima rezeki 
pembagian Allah dengan rela had, dan hal-ha 
lain yang pelakunya tercela dan berdosa. 

Jliill £_Ji : Disebut Masih karena salah satu 
matanya mamsuh (buta). Ini namanya fa'il 
bermakna maful. Atau karena ia berkelana 
di bumi dalam beberapa hart Berarti Masih 
mengikuti makna fa'il. 

S 331 : rintik-rintik hujan, seperti dijelaskan 
dalam Al-Kawdkib, ketika orang 
menginginkan membersihkan sesuatu 
secara sempuma, umumnya menggunakan 


air panas, bukan air dingin. Al-Khaththabi 
menjelaskan, perumpamaan-perumpamaan 
seperti ini tidak dimaksudkan secara esensi, 
tapi yang dimaksud adalah penekanan 
dalam pembersihan dan menghOangkan 
kotoran. Sajlu dan es adalah jenis air, hanya 
saja keduanya sebatas untuk thaharah, 
tidak tersentuh tangan manusia, dan tidak 
dipergunakan untuk hal-hal tiada guna. Oleh 
karenanya, perumpamaan dengan salju dan 
es lebih kuat maksudnya. 

fSli : yaitu sesuatu yang membuat 

seseorang berdosa, atau dosa itu sendiri. 
Keduanya diposisikan sebagai mashdar yang 
menggantikan isim. 

pidi : hutang untuk keperluan yang tidak 
diperbolehkan, atau untuk hal yang 
diperbolehkan namun tidak mampu dibayar. 
Adapun menghutang untuk keperluan dan 
orang yang menghutang mampu membayar, 
hutang seperti ini tidak dimintakan 
perlindungan darinya. Yang pertama adalah 
hak Allah, sementara yang kedua hak sesama 
hamba. 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
KELEMAHAN, KEMALASAN, DAN 
LAINNYA 


HADITS KE-1732 


:Jl5 (Ale iul 1 <ioG- -WVT 

fill! : j fLj *2* sin 4i>' 5? 

£4)5 ^-5 h 

• • -*| t * •ill I • 

*j*)3 V *3*)} 

oUJl 3 gJi 

ta iycJl XK :ol_j£all A' : j JjUkJl <»-^>-l) 

(oULlj L>Jll 


1116 



Anas bin Malik s® berkata, "Rasulullah 
biasa berdoa (yang artinya), 'Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, 
malas, pengecut, dan kepikunan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa kubur 
dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kehidupan dan kematian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Berlindung 
dari fitnah kehidupan dan kematian (38)) 

Penjelasan 

: Tidak berdaya. 

J iSjH : Malas, lemah, dan lamban dal am suatu 
hal. 

ojil : Kelemahan hati. 

: Puncak masa tua. 

: Sesuatu yang menimpa seseorang 
semasa hidup dunia, seperti fitnah dunia, 
syahwat, kebodohan, dan lainnya, dan yang 
paling besar adalah -na'udzu billah- fitnah 
terkait amalan penutup saat mati. 

otdlj : Maksudnya fitnah kematian. Pendapat 
lain menyatakan; maksudnya adalah fitnah 
sebelum kematian. Fitnah ini disandarkan 
pada kematian karena dekat dengan 
kematian, dan fitnah kehidupan ada lebih 
dulu sebelum fitnah kematian. UkJi dan oUlll 
adalah mashdar yang di-jar-kan oleh idhafah, 
mengikuti pola kata mafal. Keduanya bisa 
untuk zaman, tempat, dan mashdar. 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
BURUKNYA TAKDIR, 
KESENGSARAAN, DAN LAINNYA 

HADITS KE-1733 


4JJl 1 - Jl, ‘ 1 ' 


4i\ jJ-^3 djji- -wrr 

tp\jLl Jl .iSjSj IpUdj 


y ijxJl f A obS* A* 

w 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah 
selalu meminta periindungan dari cobaan 
yang membuat payah, kesengsaraan yang 
menyebabkan derita, takdir yang buruk, dan 
cacian musuh. 

(HR. Bukhari, Kitab \"Dod' (80), Bab: Berlindung 
dari kesusahan yang menyengsarakan (28)) 

Penjelasan 

t'&il J144- : Kondisi yang menimpa seseorang 
sebagai ujian dan terasa berat baginya, 
dimana ia mengharapkan mati saat itu dan 
lebih menginginkan mati dari pada mendapat 
ujian seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu 
Umar m , jahdul bald adalah minim harta 
dan banyaknya tanggungan keluarga. 

tliLlI tty : Darak artinya sampai pada sesuatu, 
syaqd artinya binasa. Kata ini juga disebut 
untuk sebab yang memicu pada kebinasaan. 

f Uj)l IjL : Sesuatu yang memberatkan dan 
menjatuhkan seseorang dalam hal yang tidak 
disuka. Kata beralih pada sesuatu yang 
diputuskan oleh takdir, bukan pada takdir. 


HADITS KE-1734 

j\5 :J15 # s |3*3i -wri 

i ? ® k* .«* • if i*r i ^ o *r ji., •f «•* 

CXol bl 4JJ\ 

vyj y-j <2U| ^ 0U.5 eUl 
cJiT oui aL ^ '-ij (fja S 

cJu^l dJllyjj cJjSl ^ jJl 

" " " ^ ^ ■" <* 


1117 



*$S3\Z 

i^ilt d U lafe y ojuI jLgJdl oJtL Qi cjjuuj 


• .* 


C-J—jJI (5^)1 (iiLjj Si :JlS (iJdj-ljj :C«Ji cJjil 

jc C»Ij J-iai i_jI> V® :t.jja^\ ujUS" l (jyUyJl 

(»j-*jH 


Al-Bara' bin Azib as berkata, Nabi $jj 
bersabda, "Dika kamu mendatangi tempat 
tidurmu maka wudhulah seperti wudhu 
untuk shalat, lalu berbaringlah pada sisi 
kanan badanmu dan ucapkanlah doa (yang 
artinya), 'Ya Allah, aku pasrahkan wajahku 
kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada- 
Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu 
dengan perasaan senang dan takut kepada- 
Mu. Tidak ada tempat berlindung dan 
menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan 
kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada 
kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada 
Nabi-Mu yang Engkau utus.' Dika kamu 
meninggal pada malam itu maka kamu 
dalam keadaan fitrah dan jadikanlah doa ini 
sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan." 

Al-Bara' bin Azib berkata, "Maka aku ulang- 
ulang doa tersebut di hadapan Nabi $§ 
hingga sampai pada kalimat (yang artinya), 
'Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu 
yang Engkau turunkan,' aku ucapkan, 'wa 
rasuulika (dan rasul-Mu))' Beliau bersabda, 
'Jangan, tetapi wannabiyyikalladzii arsalta 
(dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Keutamaan orang yang tidur dalam keadaan 
punya wudhu (75)) 

Penjelasan 

iSj : Ketika kau hendak mendatangi 
tempat tidur. 


<2d) ygi-j : Aslamtu artinya aku berserah 
diri. 


jfcLj : Diriku, yaitu aku berserah diri 
kepada-Mu, karena aku tiada kuasa untuk 
mendatangkan manfaat ataupun menangkal 
bahaya.Urusanjiwasepenuhnya aku serahkan 
kepada-Mu, Engkau memperlakukannya 
seperti yang Engkau kehendaki, aku berserah 
diri pada apa yang Engkau lakukan, tidak ada 
celaan bagi-Mu dalam hal ini. Atau wajah 
di sini maksudnya niat dan amal saleh. 
Oleh karenanya, disebutkan dalam sebuah 
riwayat, "Aku serahkan jiwaku kepada-Mu 
dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu." 
Riwayat ini menyatukan jiwa dan wajah. 
Artinya, keduanya berbeda. 

id 1 i $JA iLj>yj : Aku serahkan urusanku 
kepada-Mu. 

(idj oiiij : Aku berserah diri kepada-Mu 
dan aku bersandar kepada-Mu dalam segala 
urusanku, seperti orang menyandarkan 
punggung pada sesuatu. 


5 tkj : Yaitu karena mengharap 
pahala-Mu dan takut murka serta siksa-Mu. 
Ibnu Jauzi menjelaskan, kata & tidak disebut 
bersamaan dengan kata dan kata Jl 

digunakan dengan kata ini namanya 

cukup menyebut salah satunya saja, seperti 
kata pujangga; mereka memasang alis dan 
mata, sementara mata tidak bisa dipasang. 
Karena keduanya disatukan dalam satu 
rangkaian kata, salah satunya diartikan pada 
yang lain secara kata. 


i*dj S) lili Sj feb S : lib aslinya dengan 
hamzah, sementara tanpa menggunakan 
hamzah. Namun karena keduanya disatukan 
dalam satu rangkaian kata, boleh diberi 
hamzah untuk persamaan dan hamzah pada 
keduanya dibuang, dan yang berhamzah 
diberi hamzah, yang tidak berhamzah tidak 
diberi hamzah. Demikian tiga pendapat 
terkait kata lib dan . Atau boleh ditanwin 


1118 



dengan dipendekkan, sehingga ada lima 
pendapat. Al-Karmani menyatakan, kedua 
kata ini berbeda pada kata dL. jika keduanya 
mashdar, namun jika keduanya zharaf, 
keduanya tidak berbeda. 

cjjif tsall c-lil : kemungkinan yang 

dimaksud Al- Qur’an, atau yang dimaksud 
isim jenis, sehingga mencakup seluruh kitab 
yang diturunkan. 

SjkiJl jc : yaitu di atas agama yang lurus, 
agama Ibrahim karena ia masuk Islam dan 
berserah diri. Allah m berfirman tentang 
Ibrahim, “(Ingatldh) ketika ia datangkepada 
Tuhannya dengan hati yang suci." (Ash- 
ShSffSt: 84) Dan firman-Nya tentang Ibrahim, 
“Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta 
alam." (Al-Baqarah: 131) 


HAD1TS KE-1735 

&\ : j\5 -J\ -Wfo 


•C * 

. i * .< 




aIIc- U iSjJo M Ajli #jl^l 

'A * ! ' > ° ' - 11 *| toi'S* 

cJJj Csjuoj <— >j :JjA> 

i ""T " • f ! i- *. i , ♦. 

tV^i*X w <^i (jlj ComjiI 4a9j1 

4j Jaju& Uj 

,jj X?"i bjju- VT A* :j <»-^i.\) 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
ig bersabda, "Apabila seseorang dari 
kalian hendak tidur maka hendaklah ia 
membersihkan tepnpat tidurnya dengan kain 
sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang 
terdapat di atas kasurnya. Lalu mengucapkan 
doa (yang artinya), 'Dengan nama-Mu Wahai 
Rabbku, aku baringkan punggungku dan 
atas nama-Mu aku mengangkatnya. Dan 


jika Engkau menahan diriku maka rahmatilah 
aku, dan jika Engkau melepaskannya maka 
jagalah sebagaimana Engkau menjaga 
hamba-Mu yang saleh.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus (1 3)) 

Penjelasan 

lylji : Dakhilah adalah ujung kain 

yang berdekatan dengan tubuh. Malik 
menjelaskan, dakhilatul izar adalah kain 
yang berdekatan dengan tubuh. Pemilik 
An-Nihdyah menjelaskan, adanya Nabi jg 
memerintahkan mengibaskan kasur dengan 
bagian dalam sarung dan bukan bagian 
Iuar, karena orang yang mengenakan sarung 
memegang dua ujung sarung dengan tangan 
kanan dan kiri, lalu melekatkan bagian kiri 
yang merupakan ujung sarung bagian dalam 
yang berdekatan dengan tubuh, kemudian 
melekatkan bagian kanannya. Selanjutnya 
ketika ia terburu-buru karena sesuatu atau 
khawatir sarungnya jatuh, ia memegangi 
kain dengan tangan kiri dan melindungi 
diri dengan tangan kanan. Saat beranjak ke 
tempat tidur dan melepas sarung, bagian luar 
sarung ia lepas dengan tangan kanan dan 
bagian dalamnya tetap terikat, dan bagian 
inilah yang digunakan untuk mengibas kasur. 

iili- U : Apa yang terjadi di kasur tersebut 
setelah ia tinggalkan. 

lS -iZ o! : Memegang nyawa adalah 
kiasan untuk kematian, karena rahmat atau 
ampunan cocok untuk kiasan ini. 

o )3 : Pelepasan nyawa adalah 
kiasan untuk keberlangsungan hidup, karena 
penjagaan nyawa sesuai dengan kiasan ini. 

osi-liJi && Hj : Ath-Thaibi menjelaskan, ba' 
di sini sama seperti ba' pada kalimat; 
fJiiL (aku menulis dengan pena), U di sini 
adalah U mubham seperti dijelaskan oleh 
petunjuk shillah-nya. 


1119 



MEMOHON PERLINDUNGAN 
DARI SEGALA PERBUATAN BURUK 

HAD1TS ICE- 1736 


&\ j-i 5' “ Wn 

<S'A\ ijA : j \& fLj 

b$'yk if 13 S vijJi cil 

y»j ijLu -it Jji u)L V :Ju>^s]l v— SV !^J (jljUwil 


Ibnu Abbas ag> meriwayatkan bahwa Nabi 
pemah memanjatkan doa (yang artinya), 
'Saya berlindung dengan kekuasaan Allah 
yang tiada sesembahan yang berhak 
disembah selain Dia, yang tidak pernah mati 
sedangkan jin dan manusia akan mati.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid " (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Dia adalah yang Maha 
Perkasa dan Maha Bijaksana" (7)) 


HAD ITS KE-1737 

~WfV 

*jA£-\ oj J&jj $ AjI tpS/j <0*£- 

coi J, 

Aj jalc-l 

u f&i <a£ & ‘J>j 
elf cJlfrf Uj ojjJ Uj o>? Uj cJ>U 
i«S jf £ cif; .jtjA ci; cfliii 

AJll Jji *— j . j V A* 

(Ojj-i L»_j o**jj L* J __ r afrl jJl-j <ui& 


Abu Musa sss meriwayatkan dariayahnyadari 
Nabi ig bahwa beliau biasa berdoa dengan 
doa sebagai berikut (yang artinya), "Ya 


Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan 
perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam 
urusanku, serta ampunilah kesalahanku yang 
Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya 
Allah, ampunilah kesalahanku, kemalasanku, 
kesengajaanku, kebodohanku, gelak tawaku 
yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, 
ampunilah aku atas dosa yang telah lalu dan 
akan datang, dosa yang aku samarkan dan 
aku tampakkan dan dosa yang Engkau lebih 
mengetahuinya daripada aku. Engkaulah 
yang mengajukan dan Engkaulah yang 
mengakhirkan, serta Engkau Mahakuasa 
atas segala sesuatu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Sabda 
Nabi "Ya Allah ampunilah aku baik yang 
telah aku baik yang telah lalu atau yang akan 
datang" (60)) 

Penjelasan 

jLki : Khati'ah adalah dosa, boleh disebut 
tanpa hamzah; 

jiij : Bodoh adalah kebalikan tahu. 

(jyif £ : Israf adalah melampaui batas 

dalam segala sesuatu. 

tijJLc-j (jUlEi. : Khathaya adalah bentuk 
jamak khathi'ah, kata ‘amd (sengaja) 
dihubungkan pada kata tersebut, ini 
namanya menghubungkan kata khusus pada 
kata umum, karena kesalahan lebih umum 
dari ketidaksengajaan ataupun kesengajaan. 
Atau menghubungkan salah satu dari kedua 
'amil pada yang lain. 

tjjic. eUS j£ : Semua itu ada padaku, atau 
mungkin ada dalam diriku. 

<lS\ : Mendahulukan siapa yang la 
kehendaki di antara makhluk-Nya kepada 
rahmat dan taufik-Nya. 

: Mengakhirkan siapa yang la 
kehendaki dari rahmat dan taufik-Nya karena 
kehinaannya. 


1120 



HADITS KE-1738 

jjij 5? ilfr Al -WfA 

ijj S : jjij 5^ «fLj ^ &1 4iit 

" |»' • ll| ^ T ^ ^ ) * * *’ A '■' # A C * \ * * * + | 

jl t— 0 -VJc> j£»l ^ll 

oJju >3 oJ^-j 

Jjii-I Jjji- ^ :i£)lill : <3 <>-^>.1) 

(v'j*-S» 


Abu Hurairah a ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ® mengucapkan doa (yang 
artinya), "Tldak ada ilah yang berhak 
diibadahi selain Allah, Yang memenangkan 
tentara-Nya, menolong hamba-Nya. Dia 
sendiri yang akan mengalahkan pasukan 
sekutu dan tidak ada sesuatu pun sesudah 
Dia." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangart' (64), Bab: 
Perang khandaq (29)) 

Penjelasan 

: Yaitu Nabi jgz. 

CAi-j : Yaitu kabilah orang-orang kafir 
yang bersekutu melawan kaum muslimin, 
yang datang dari Makkah dan lainnya ke 
Madinah dalam perang Khandaq. 

IjA-j : Yaitu tanpa memerangi manusia, tapi 
mengirim angin kencang dan bala tentara 
yang tidak mereka lihat. 

Segala sesuatunya seperti tidak ada. 
Atau yang dimaksud adalah segala sesuatu 
lenyap sementara la tetap ada seiamanya. Ia 
ada setelah semuanya lenyap, sehingga tidak 
ada sesuatupun setelah-Nya, seperti disebut 
dalam firman-Nya, " Tiap-tiap sesuatu pasti 
binasa, kecuali Allah.” (Al-Qashash: 88) 


MEMBACA TASBiH PADA AWAL 
SIANG DAN KETIKA HENDAK TIDUR 


HADITS KE-1739 


cijj Ifelc- £l <2jp cto Jj>- - W T\ 

jJuj 4&1 jtl 1*^)1 

^ ^ ' 

I civile- cjjS-jA ojJi- pi oJllajli 

ii|\& Ipp} &\ & ^ji i\p \51 

(jJuJ A-lc- 4JJI *g!j| £lijO 

1 iS- -••it 1 i'' . •; - ,T! c f »S, 

i(Jul3 0«*Jh»V3 wt>U^ «V3 j tUjI 

4***>X& 3^ Oi>J <vL*AJ wUlO UfsuCM 

Jpib iL ^ u&Ll Sf :jvlj jp 

Ujjl l^£=u UjJc>I 131 

ii^j \&s 

U slljg ^C> u>lj t V ..J 


Ali m meriwayatkan bahwa Fathimah 
mengeluhkan apa yang dirasakannya dari 
kepenatan bekerja. Tak lama kemudian Nabi 
3 |jj memperoleh ghanimah berupa tawanan, 
maka Fathimah mencari beliau namun dia 
tidak mendapatkannya. Namun, ia bertemu 
Aisyah dan ia ceritakan kepentingannya. 
Ketika Nabi $3 datang, Aisyah mengabarkan 
kedatangan Fathimah. Maka Nabi 
mendatangi kami, sedangkan kami telah 
menempati tempat tidur kami. Maka aku 
beranjak untuk bangun tapi beliau berkata, 
"Tetaplah di tempat kalian." Lalu beliau 
duduk di antara kami hingga aku rasakan 
pada dadaku kaki beliau yang dingin lalu 
beliau bersabda, "Maukah kalian berdua aku 
ajarkan perkara yang lebih baik dari yang 
kalian minta? Jika kalian telah berada di 


1121 



tempat tidur kalian, bacalah takbir 30 empat 
kali, tasbih 30 tiga kali, dan tahmid 30 tiga 
kali. Itu semua lebih baik bagi kalian berdua 
daripada seorang pembantu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Ali bin Abi Thalib al Qurasyi (9)) 

— - - - Penjelasan - 

lijli j\ JiS U : Bekas-bekas di tangan karena 
seringnya menggunakan alat penggiling. 

: Fathimah kemudian menemui Nabi 
Sg§ untuk meminta seorang pelayan. 

\iLdfc Jc. : Tetaplah kalian berdua berada di 
tempat. 

: Dengan membuat nun untuk 

meringankan. 

: Dengan membuat nun untuk 

meringankan. 

11^3 : Dengan membuat nun untuk 

meringankan. Al-Qasthalani menuturkan, 
Ibnu Taimiyah menjelaskan, hadits ini 

menunjukkan bahwa siapa yang rutin 
membaca zikir ini saat hendak tidur, ia tidak 
akan tertimpa kelelahan, karena Fathimah 
mengeluhkan kelelahan pada Nabi jig, 
lalu Nabi 5^5 mengalihkan Fathimah untuk 
membaca zikir ini. 

pjU- j# U ji* : Iyadh menjelaskan, makna 
baik adaiah amalan akhirat lebih baik dari 
amalan dunia. 


ANjURAN BERDOA SAAT 
MENDENGAR AYAM BERKOKOK 

HADITS KE-1740 

Si, Sf >• * fl . . „ ' J * -> • «. 

O' All' (&j — Wl» 

m 5 r ■*' 

££* j&uZ :jl3 tjjLy 


a\j ca! ho$ {y* aUI IjlLull tXfeujJi 

** ?*i * i **’ | i ^ ^ t «> 

££ 4Jju 

UU^, 4jll tQllxJtJi 

r i-U JLi jj> <_jL N® ®^ rj 

(JLki 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda, "Dika kalian mendengar 
suara kokok ayam mohonlah kepada Allah 
karunia-Nya, karena saat itu ayam itu sedang 
melihat malaikat dan bila kalian mendengar 
ringkik suara keledai mohonlah perlindungan 
kepada Allah karena saat itu keledai itu 
sedang melihat setan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adaiah kambing yang digembala di iereng- 
lereng gunung (15)) 

---Penjelasan 

ie=ujJ\ : Jamak ulo, juga dijamakkan dengan 
bentuk untuk menunjukkan makna 
sedikit, dan U =± o untuk menunjukkan 
makna banyak. Di antara keistimewaan luar 
biasa ayam jantan adaiah mengetahui waktu- 
waktu malam. Ayam jantan selalu berkokok 
setiap bagian-bagian waktu malam berlalu, 
hampir tidak membiarkan satu pun di 
antara bagian-bagian tersebut berlalu tanpa 
kokokan, baik pada malam yang durasinya 
panjang maupun pendek. Kokokan ayam 
jantan mengiringi waktu sebelum dan setelah 
fajar. 

jUi-l : Jamaknya jiAdan^ , yaitu keledai. 

yt : Dari kejahatan, keburukan, dan 
waswas setan. 


1122 



DOA KETIKA DALAM KESULITAN 


HADITS KE-1741 


j-i $ : J\5 m j-C* -m\ 

i&\ : j I % fLj As. &\ 

j$\ ij S ^i *lj ^ jyii fjjii 
ijj «u*$i 4»jj 4»j \ dj ^ 

Icull vjU tv :OljfrjJl vjbS* A* 

( Vj S3» 


JJX- »< 


Ibnu Abbas ass meriwayatkan, Ketika Nabi 
$3 dalam kesulitan, beliau berdoa (yang 
artinya), "Tiada llah selain Allah Yang Maha 
Agung dan Maha Penyantun. Tiada ilah 
selain Allah, Rabb Arasy yang agung. Tiada 
ilah selain Allah, Rabb langit dan bumi serta 
Rabb Arasy yang mulia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Berdoa 
dalam keadaan susah dan sempit (27)) 


Penjelasan 

( Lk^i : Maha Agung dimana tidak ada 
sesuatupun yang lebih agung dari-Nya, atau 
mencapai tingkatan keagungan puncak 
mutlak secara mutlak tanpa terbayangkan 
akal dan esensinya tidak bisa diliputi 
pandangan. 

jyii : Zat yang mengakhirkan hukuman 
meski kuasa untuk menimpakan hukuman 
seketika itu juga, atau Zat yang tidak tersulut 
amarah untuk segera menimpakan hukuman 
dan segera membalas. 

P^3l 4c : Arasy disifati mulia karena 
rahmat turun dari sana, atau karena kaitan 
Arasy dengan Zat Maha Mulia di antara semua 
yang mulia. Al-Qasthalani menjelaskan, 
pujian ini diawali dengan menyebut Rabb 
agar selaras dengan tujuan menghilangkan 


musibah, karena menghilangkan musibah 
adalah tuntutan perawatan. Rabb Ta'ala 
disifati agung dan santun, kedua sifat ini 
mengharuskan kesempurnaan kuasa, 
rahmat, kebaikan, dan ampunan. Rabb 
disifati dengan kesempurnaan rububiyah 
menyeluruh untuk alam atas dan bawah, 
juga Arasy yang merupakan atap bagi 
seluruh makhluk sekaligus makhluk paling 
besar. Kesantunan Allah mengharuskan 
kesempurnaan rahmat dan kebaikan- 
Nya untuk seluruh makhluk. Pengetahuan 
had tentang hal itu mengharuskan 
untuk mencintai, mengagungkan, dan 
mengesakan-Nya, sehingga didapatkan 
kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan 
yang melenyapkan derita musibah, duka, 
dan kesedihan. Ketika sempitnya musibah 
Anda perbandingkan pada luasnya sifat- 
sifat yang terkandung di dalam hadits ini, 
Anda perbandingan ini sangat tepat untuk 
melenyapkan kesulitan, mengeluarkan hati 
dari sempitnya musibah menuju luasnya 
kebahagiaan dan kesenangan. Semua ini 
hanya berlaku bagi siapa yang sinar-sinar 
seluruh sifat-sifat ini bersinar terang di 
dalam dirinya, dan hatinya bersentuhan 
dengan hakikat-hakikatnya. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits agung ini perlu 
diperhatikan dan sering-sering dibaca ketika 
tertimpa musibah dan hal-hal besar. Ath- 
Thabari menuturkan, salaf biasa membaca 
doa ini, dan mereka menyebutnya sebagai 
doa saat tertimpa musibah. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; Ibnu 
Baththal mengatakan, "Abu Bakar Ar-Razi 
bercerita kepadaku, ia berkata, ‘Suatu ketika 
aku berada di Ashbahan di rumah Abu 
Nu’aim untuk menulis hadits. Di sana ada 
seorang syaikh namanya Abu Bakar bin Ali, ia 
merupakan sumber fatwa. Ia lantas difitnah 
di hadapan seorang sultan hingga akhirnya 
dipenjara. Aku kemudian bermimpi bertemu 
Nabi jgj, sementara Jibril berada di sebelah 


1123 



kanan beliau tengah membaca tasbih tanpa 
lelah. Nabi Ig kemudian berkata kepadaku, 
‘Katakan kepada Abu- Bakar bin Ali agar 
membaca doa musibah yang ada dalam 
Shahih Al-Bukhari agar Allah memberikan 
jalan keluar baginya.’ Pada pagl harinya aku 
sampaikan mimpi itu kepada syaikh Abu 
Bakar, ia lantas membaca doa ini. Tidak lama 
setelah itu, ia dibebaskan dari penjara’.” 


DOA DIKABULKAN SELAMA ORANG 
YANG BERDOA TIDAK TERBURU- 
BURU 


HADITS KE-1742 

Al Al -WIT 

JfwjSlS :JVl fLj *3* 

a « ^ I?' ^ »XX 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $3 bersabda, "Doa kalian akan 
dikabulkan selagi kalian tidak terburu-buru 
dengan mengatakan, 'Aku telah berdoa, tapi 
tidak kunjung dikabulkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
hamba akan dikabulkan manakala tidak 
tegesa-gesa (22)) 


Penjelasan 

: Dari kata istijabah, artinya jawaban 
atas doa. Pujangga mengatakan: 

Namun ia tidak diperkenankan di sisi yang 
mengabulkan permintaan 

: Maksudnya doa masing-masing 
di antara kalian dikabulkan, karena kata 
tunggal yang di-mudhaf-kan menunjukkan 


makna umum menurut pendapat paling 
shahih. Al-Qasthalani menuturkan, Al- 
Muzhiri menyatakan, “Siapa jemu berdoa, 
doanya tidak dikabulkan karena doa adalah 
ibadah, entah dikabulkan ataupun tidak.” 
Untuk itu, tidak sepatutnya bagi orang 
mukmin jemu beribadah. Terkait doa tidak 
kunjung dikabulkan, mungkin karena belum 
tiba waktunya, karena segala sesuatu ada 
waktunya, atau doanya tidak dikabulkan di 
dunia agar penggantinya diberikan di akhirat, 
atau mungkin penerimaan ditunda agar si 
hamba memohon dengan mendesak, karena 
Allah menyukai doa yang dipanjatkan dengan 
mendesak, di samping berdoa kepada Allah 
mengandung ketundukan, penyerahan diri, 
dan memperlihatkan kemiskinan. Siapa yang 
sering mengetuk pintu, pintu hampir dibuka 
untuknya. Siapa memperbanyak doa, doanya 
hampir dikabulkan. 


MAYORITAS PENDUDUK SURGA 
ADALAH ORANG-ORANG FAKIR DAN 
MAYORITAS PENDUDUK NERAKA 
ADALAH WANITA 


HADITS KE-1743 


*3* &\ & dJoi -WIT 

uCbtl o\3 : jll tjJu ij 

j*£> 

£ cJj j&l jl f* 'J\ JJ 5 ? 

icL m $£3 ^ iSil 

(if \Y : j-KJl 1 Y : j j&UJl A*. ^J-i) 


Usamah bin Zaid m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Aku berdiri di ambang 
pintu surga maka aku pun menyaksikan bahwa 


1124 



kebanyakan yang memasukinya adalah 
orang-orang miskin, sedangkan orang-orang 
yang memiliki kekayaaan tertahan. Selain 
penduduk neraka telah diperintahkan untuk 
dimasukkan dalam neraka. Aku berdiri di 
ambang neraka, dan ternyata kebanyakan 
penghuninya adalah para wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menjaga dari kesialan wanita (1 7)) 

Penjelasan 

iii : Maksudnya adalah para pemilik unta, 
kekayaan, dan wibawa di dunia. Pendapat 
lain menyatakan, maksudnya adalah para 
penguasa. 

0 ?*££• : Mereka tertahan di pintu surga untuk 
perhitungan amal. 

j&l j) ^ ji jf : Maknanya; 

siapa yang layak masuk neraka di antara 
orang-orang sesat karena kekafiran atau 
kemaksiatan-kemaksiatannya. 

iliill V«3i.S 5 ; iSV* : IS) di sini untuk fuja'iyah 
(tiba-tiba dan tanpa diduga), 
mubtada', khabarnya ililll . 


HAD1TS KE-1744 


Jjj ^ — Wit- 

yb\ <50 ju \j> :J\J 4 -Jl & 

^ Jp 
olw 


Usamah bin Zaid s® meriwayatkan 
bahwa Nabi bersabda, "Tidaklah aku 
meninggalkan suatu fitnah setelahku yang 
lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi 
fitnah wanita." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menjaga dari kesialan wanita (17)) 

Penjelasan - 

aULjJI ( Jp jlj <£•** j c^s li : Karena 

fitnah yang ditimbulkan wanita lebih berat 
dari fitnah lain, seperti diperkuat firman Allah 
s&, “Dijadikan indah pada (pandangan) 
manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu; wanita-wanita.” (Ali ‘ImrSn: 
14). Allah menyebut benda-benda ini sebagai 
syahwat. Pada mulanya, syahwat disebutkan 
secara tidak jelas, setelah itu dijelaskan 
dengan benda-benda yang tertera dalam 
ayat ini. Dengan demikian diketahui bahwa 
benda-benda yang disebut dalam ayat ini 
adalah inti syahwat. Seakan dikatakan, 
kecintaan terhadap syahwat yaitu wanita, 
dijadikan indah dalam pandangan mata. 
Sebagian dari wanita disebut syahwat mumi. 
Seakan dikatakan bahwa benda-benda ini 
diciptakan untuk syahwat dan kenikmatan, 
bukan yang lain. Konteks ini menunjukkan 
celaan, dan kata syahwat untuk orang-orang 
yang telah mencapai tingkatan makrifat 
dianggap sebagai sesuatu yang hina, dan 
menikmati syahwat adalah bagian untuk 
hewan. Wanita disebut lebih dulu sebelum 
yang lain sebagai isyarat bahwa mereka inilah 
asal usul syahwat Adanya fitnah karena 
wanita paling berat, karena lelaki mencintai 
anak demi wanita, khususnya bagi anak yang 
berpisah dengan ibunya karena perceraian 
atau kematian. Mujahid menyatakan terkait 
firman Allah , “Hai orang-orang mukmin, 
sesungguhnya di antara Jsteri-isterimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh 
bagimu (At-Tagh&bun: 14). Sebagian di 
antara mereka mendorong seorang suami 
memutuskan ikatan kekeluargaan atau 
durhaka kepada Rabb, sehingga karena 
kecintaan terhadap istri atau anak, ia 
menuruti kemauan mereka. Orang bijak 
mengatakan, "Seluruh wanita buruk, dan 


1125 



yang paling buruk terkait wanita adalah 
tidak pemah merasa cukup dengan mereka.” 
Meski wanita kurang akal dan agama, mereka 
mampu mendorong leiaki untuk melakukan 
sesuatu yang menunjukkan kurangnya akal 
dan agama, seperti sibuk dengan urusan 
dunia dan mendorong si suami mati-matian 
mencari dunia. Inilah kerusakan paling berat. 
Demikian penuturan Al-Qasthalani. 


KISAH TIGA ORANG YANG 
TERKURUNG DALAM GUA 


HAD ITS KE-174S 


&\ Jle -Wlo 

!&5 ££ :JVl *3* &\ & *£\ 

: ^ ^ jOl :JV5 cidllA 

JOi jip jiil Ai i^si 

o^4^ *o!£' J, o^ $1 jdtf 

jUjU Ha lill cJLx9 caJOI i 4 ) 3^!3 

Alldt} t 'd4j' o' d. 

ufifej <ijs 3ii j>: fii 5 ^ 

cJli (ji puu iSjS 14I11 

^A3 :J\5 aU-JI <4^3 lift 

^ ■1^ « j£ 9 & i? %;» v?' 

Qd Ji 44 dUS jus s :cJOl illlll 


O Jjl 5 UJi 3 s fl~n.fr V fl * 3 CnwOUu* 3 4 jU> 

‘il jjUU (jfljJJ Slj «&' J3l :cJll 0# 

dll ji £3 d^ 5/ £%} cdil V, 

^11 e^il «d 44 *j «syJ 

fill 5 j :>4 jvlj ddi 3 \ ^ 

+ t *>•„ • ff o *>, 

ASJaeli toji ^ J jjb O (Jl 
isS’jji dJyi iJi j^>-u ilb 

G : jiil <;if jSi 1^133 52 il? cJju.1 ji 

jiil' < I'Ij ill dii (^kc-! alii Jut 


:dil :JV 5 : Jill dU ^ 

jiLu cdl" ji jd'' d ds 3 j t&j u 

uLtfCa lie £^3\i dl^>j pUijI dU^ c-JJd (ji 

(H^ 

iLi. tSjWl lil 1->1> ^A :^Jl rt :j tSjliJl 


Ibnu Umar m meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Ada tiga orang yang sedang 
berjalan kemudian turun hujan lalu ketiganya 
masuk ke dalam gua di sebuah gunung. 
Namun, kemudian gua tersebut tertutup oleh 
batu. Kemudian di antara mereka berkata 
kepada yang lainnya, 'Mintalah kepada 
Allah dengan perantara (wasilah) amal 
paling utama yang pernah kalian lakukan.' 

Orang pertama pun berkata, 'Ya Allah, aku 
memiliki dua orang tua yang sudah renta. 
Suatu hari aku keluar menggembala untuk 
mendapatkan susu kemudian aku datang 
membawa susu, lalu aku berikan kepada 
kedua orang tuaku, lalu keduanya meminum 
baru kemudian aku berikan minum untuk 
bayiku, keluarga, dan istriku. Pada suatu 
malam, aku mencari susu. Setefah aku 


1126 



kembali dan aku datangi mereka ternyata 
keduanya sudah tertidur. Aku enggan untuk 
membangunkan keduanya untuk meminum 
susu sedangkan anakku menangis di 
bawah kakiku karena kelaparan. Begitulah 
kebiasaanku dan kebiasaan kedua orang 
tuaku hingga (ajar. Ya Allah, seandainya 
Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan 
itu semata mencari rida-Mu maka bukakanlah 
celah untuk kami agar kami dapat melihat 
matahari darinya.' Maka terbukalah sedikit 
celah untuk mereka. 

Orang kedua berkata, 'Ya Allah, sungguh 
Engkau mengetahui bahwa aku seorang 
lelaki yang sangat mencintai seorang wanita, 
putri dari pamanku, seperti kebanyakan laki- 
laki mencintai wanita. Suatu hari dia berkata 
bahwa aku tidak akan bisa mendapatkannya 
kecuali aku dapat memberi uang sebanyak 
seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil 
mengumpulkan uang tersebut. Ketika 
aku sudah berhadapan dengannya dan 
aku hendak menyetubuinya, dia berkata, 
'Bertakwalah kepada Allah dan janganlah 
kamu renggut keperawanan kecuali dengan 
cara yang benar.' Maka aku berdiri lalu 
pergi meninggalkan wanita tersebut. Ya 
Allah, seandainya Engkau mengetahui apa 
yang aku kerjakan itu semata mencari rida- 
Mu maka bukakanlah celah untuk kami.' 
Maka terbukalah dua pertiga dari batu yang 
menutup pintu gua. 

Kemudian orang yang ketiga berkata, 'Ya 
Allah sungguh Engkau mengetahui bahwa 
aku pernah mempekerjakan seseorang untuk 
mengurusi satu benih tumbuhan lalu aku beri 
upah namun dia tidak mau menerimanya. 
Lalu aku sengaja mengembangkan benih 
tersebut sehingga darinya aku bisa membeli 
seekor sapi dan seorang penggembalanya. 
Kemudian di suatu hari orang itu datang 
kepadaku seraya berkata, 'Wahai Abdullah, 
berikanlah upahku yang dulu.' Lalu aku 


katakan, 'Kemarilah, lihat seekor sapi dan 
penggembalanya, itu semua milikmu.' Dia 
berkata, 'Kamu jangan mengolok-olokkul' 
Aku katakan, 'Aku tidak mengolok-olok kamu 
tetapi itu semua benar milikmu.' Ya Allah, 
seandainya Engkau mengetahui apa yang 
aku kerjakan itu semata mencari rida-Mu 
maka bukakanlah celah untuk kami.' Akhirnya 
mereka bisa terbebas dari gua tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beir (34), Bab: 
Bila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa 
seizinnya, kemudian ia rela (98)) 

Penjelasan --- 

% : Lubang di dalam gunung (gua). 

: Bongkahan batu besar 
kemudian jatuh menutupi pintu gua 

di sini sesuai babnya 
dalam nida (kata panggil), kadang juga 
berarti terwujudnya jawaban, seperti orang 
yang ditanya tentang sesuatu oleh orang 
lain, misalkan dengan berkata, “Apakah 
kamu melihat Zaid?” Ia kemudian menjawab, 
“Allahumma, ya.” Kadang juga disebut untuk 
mustatsna (sesuatu yang dikecualikan) 
yang jarang ada, misalkan seseorang 
mengatakan sesuatu lalu mengecualikan 
sebagian di antaranya dengan mengatakan, 
“Allahumma, kecuali jika demikian dan 
demikian." Al-Qasthalani menjelaskan, ia 
seakan memanggil Allah seraya memperkuat 
jawaban yang ia katakan. 

: Ayah dan ibu. 

jrji £>Ll : Maksudnya aku pergi ke padang 
rumput lalu mengembalakan kambing- 
kambingku. 

: Wadah yang digunakan untuk 
memerah susu. Maksudnya susu yangdiperah 
dan ditempatkan pada wadah tersebut. 

&y\ : Aslinya ^ g$*, karena disandarkan 
kepada ya' mutakallim, nun-nya gugur dan 


1127 



di-nashab-kan sebagai maful, alif tatsniyah 
kemudian dirubah menjadiya'. 

: Jamak (anak). 

: maksud keluarga di sini adalah 
kerabat, seperti saudara lelaki dan saudara 
perempuan, sehingga penghubungan kata 
kepada bukan penghubungan 
sesuatu pada dirinya sendiri. 

cJLIsi-ti : Aku terlambat pulang. 

: Pola yatafa’alu dari kata dhagha', 

artinya tangisan kencang. 

• < 

L4&5 : Kondisiku dan kondisi keduanya. 

: Yaitu demi mencari rida-Mu, »lc»\ 
ber-i’rab nashab sebagai maful lahu, yaitu 
demi mencari wajah-Mu, yaitu Zat-Mu. 

(maka bukalah) ; Permohonan namun 
maknanya doa, mengikuti pola kata nashara 
yanshuru, 

;Ul!l Ji-jJI 44 U lit? : Kaf tambahan, atau 
maksudnya ia menyamakan cintanya seperti 
cinta yang paling berat. 

Jen VfcUi Ji. .154 uJJS S : konteksnya 
seharusnya begini; (uang) tersebut tidak akan 
didapatkan dariku sebelum kau memberiku 
sesuatu. Namun kata-kata ini termasuk iltifat 
(pengalihan konteks kata-kata). 

\£± : Maksudnya seratus dinar. 

p&-\ S : Kiasan untuk melenyapkan 
keperawanan si gadis. 

Si : Yaitu keperawanan tidak boleh 
dihilangkan tanpa melalui pernikahan yang 
sah dan halal. 

3yL : Takaran memuat tiga sha' . 

jLj JLtSo : Allah membuka pintu gua. 
Imam An-Nawawi menyatakan, hadits ini 
menunjukkan keutamaan berbakti kepada 
kedua orang tua, keutamaan melayani 
keduanya dan lebih mementingkan keduanya 
dari siapapun yang lain, entah anak-anak, 
istri, atau yang lain. Juga menunjukkan 


keutamaan menjaga diri dari segala hal yang 
diharamkan, terlebih setelah mampu untuk 
melakukan keharaman dan bemiat untuk 
itu. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya 
akad ijarah, keutamaan menjaga ikatan baik, 
amanah, dan murah hati dalam b ermuamalat. 


y 


1128 



BAB 51 
TOBAT 


ANJURAN BERTOBAT 

HADITS KE-1746 

: jlfl tAJLC* 4JJI SJjJa & vlojU- -Wl*\ 

: JUS 4&I jjlS igSJl jvl 

5il jj?S \l\ tij ^ ^ & \ 

^ 513 < 5 *^ ‘i-45 4 

‘j*4? ji 

0 * ~ - \ 0 0 ~ 0 

xiji as 615 m 4\ ^ 

:JUj <USl Jji i_jU \6 :jUa»jJl ^V : j ijJjUJI 

(' aj -0)lj^r,jk4j 


Abu Hurairah as meriwayatkan, Nabi $5 
bersabda, "Allah berfirman, 'Aku berada 
dalam prasangka hamba-Ku dan Aku 
selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku. 
Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya maka 
Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia 
mengingat-Ku dalam perkumpulan maka 
Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika 
ia mendekat kepada-Ku sejengkal maka 
Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika 
ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku 
mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia 


mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku 
mendatanginya dengan berlari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya" (15)) 

Penjelasan 

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya pada 
nomor 1713. Syarah-nya silahkan dibaca 
pada hadits tersebut. 


HADITS KE-1747 


# 4)1 -WtV 

5 | J^ >^ 1 } piUj Ajjlc- <d)l jU 

£>■ && W* Zyi jA 

j> iSjiS 513 £*5 O' 

- «. f c f. s? *+ 

Jj3 j-Uj utlfi Ji\ J13 1-OJfc AJ JUS AjU\ JP 

Jy # ***** O 31 ^ : <3^ r» 

>>1 ,, ' - it 5' 

<LauU9 14 JL& AJU>J (OJl^o AJj i JjU 

,7 c; • , • i- •' ^ 7 ^ • 'V:, 

JlSj « ,h ftJuxQ iA» jJ j»U3 Ajl^j 

jii j£ isU; cUii 

jl : j\3 ( 4Xki U Jl 


j >-»r 1^ 1*1* ^ *' f** **s^ f j[ 2 ** #r 

»Ju£> bid (AmiI^ £3j y <*UjJ 


1129 



(ijjJI <— jVj t roljfrJl A* :j <»-^i-t) 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan (dua 
hadits yang salah satunya) dari Nabi ^ 
dan yang lain dari dia sendiri, dia berkata; 
"Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa- 
dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, 
ia khawatir gunung itu akan menimpanya, 
sedangkan orang fajir (selalu berbuat dosa) 
melihat dosa-dosanya seperti lalat yang 
menempel di batang hidungnya, kemudian 
ia mengusimya seperti ini lalu terbang." Abu 
Syihab mengisyaratkan dengan tangannya 
di atas hidungnya. Kemudian dia berkata, 
"Allah merasa gembira karena tobatnya 
seorang hamba melebihi kegembiraan 
seseorang yang tengah singgah di suatu 
tempat yang mencekam dengan ditemani 
hewantunggangannya. Perbekalan makanan 
dan minuman berada di tunggangannya. 
Kemudian ia merebahkan badannya lalu 
tertidur. Ketika ia terbangun, ternyata hewan 
tunggangannya terlepas dengan membawa 
perbekalan makanan dan minumannya, 
hingga ketika ia merasa sangat panas dan 
haus, atau seperti yang dikehendaki Allah, 
ia pun berkata, 'Sebaiknya aku kembali saja 
ke tempatku tadi.' Kemudian ia kembali dan 
tertidur. Ketika ia mengangkat kepalanya, 
ternyata hewan tunggangannya telah berada 
di sisinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Tobat 

(4)) 

- Penjelasan 

& : Kata bahagia bagi Allah adalah majaz 
untuk rida-Nya. Al-Khattabi menjelaskan, 
makna hadits; Allah menyukai dan menerima 
tobat. Kesenangan yang lazimnya dikenal 
manusia tidak boleh bagi Allah. Ini sama 
seperti firman-Nya, " Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada 
golongan mereka. n (Ar-ROm: 32). Yaitu 


mereka senang. Ibnu Faurak menuturkan, 
farah menurut bahasa artinya senang, juga 
untuk arti sombong, seperti disebut dalam 
finnan Allah s& , " Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang terlalu 
membanggakan diri." (Al-Qashash: 76) Juga 
diartikan rida, karena orang yang merasa 
senang karena sesuatu dan rida padanya, 
dalam bahasa Arab disebut fariha bihi. Ibnu 
Abi Hamzah menuturkan, kebaikan Allah 
untuk orang yang bertobat dan ampunan 
yang Ia berikan padanya dikiaskan dengan 
kebahagiaan, karena menurut kebiasaan 
orang raja kala merasa gembira karena 
perbuatan seseorang, ia benar-benar 
memperlakukannya secara baik. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ulama menyatakan, 
kebahagiaan Allah adalah rida-Nya. Al- 
Marazi menuturkan, kebahagiaan ada banyak 
macamnya, di antaranya rasa senang disertai 
keridaan terhadap sesuatu yang membuat 
senang. Maksud bahagia di sini adalah Allah 
meridai tobat seorang hamba, melebihi 
rasa bahagia orang yang menemukan 
kembali barang hilang miliknya di padang 
luas. Keridaan diungkapkan dengan kata 
kebahagiaan untuk menegaskan makna 
rida dalam diri orang yang mendengar, dan 
penekanan terhadap penegasan keridaan. 

: Yaitu siapa yang berada di Sana, ia 
mati, atau membinasakan siapa yang melalui 
tempat tersebut, atau maksudnya adalah 
tempat yang dikhawatirkan mematikan 
orang. 

vL.\j <i4»S AS j : Hewan tunggangannya hilang, 
ia kemudian pergi mencari-carinya. 


HADITS KE-1748 


(JVl :Jll tilfr 4A)1 (tgj -WlA 


1130 



• *1 * i 'T-- | 

j AJu^i Jl3j co^aj Jp ha.*/ <as9 ^ 

P»W 

(Jjjsil (_ib t jJI i—tbS” A* ijj <k*^»-t) 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Allah lebih gembira dengan tobat 
hamba-Nya melebihi salah seorang dari kalian 
yang mendapatkan hewan tunggangannya 
yang telah hilang di padang yang luas/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Tobat 
(4)) 


Penjelasan 

Jt : Berpapasan dan menemukan unta 

miliknya secara tidak sengaja, ia akhirnya 
mendapatkan kembali unta tersebut, seperti 
disebutkan dalam kata pepatah, “Sesuatu 
ditemukan oleh orang yang berpengalaman.” 

ilit ii |3 : Unta tersebut terlepas secara tidak 
sengaja. Ibnu Sikit menuturkan, cJiii 
isjiii (untaku hilang), dJli (aku tidak 
mengetahui tempamya). 

jSii Q, : Disebut dengan mudhaf artinya 
padang pasir, tidak ada makanan ataupun 
minuman di sana. 


LUASNYA RAHMAT ALLAH 

HADITS KE-1749 


J\5 : JV5 tile. 4J4\ doai- -WiA 

i ^ 1 *» , **r <*' i i i ‘I i ^ ^ 

jji 41^3^ ^ 


/ .1 * t 


- ? « < -r -• , 

c~le j 

4I1I J_j 5 j *!»■ L* <_>U \ »ju 1— tbs' ^ 

(ijutu jlil ljut :JltU 


Abu Hurairah as meriwayatkan, Rasulullah 
ig bersabda, "Ketika Allah menetapkan 
penciptaan makhluk, Dia menulis di dalam 
Kitab-Nya yang berada di sisi-Nya di atas 
'Arasy (yang isinya), 'Sesungguhnya rahmat- 
Ku mengalahkan kemurkaan-Ku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang firman Allah Ta'ala: "Dan Dialah 
yang menciptakan (manusia) dari permulaan, 
kemudian mengembalikan (menghidupkan) 
nya kembali" { 1)) 

Penjelasan 

jli-l Jiii ^ : Setelah menciptakan makhluk, 

seperti disebutkan dalam firman-Nya, "Maka 
Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua 
masa." (Fushshilat: 12) Atau yang dimaksud 
adalah jenis, dan ^ disebut dengan makna 
menyempurnakan, menuntaskan, dan 
memberlakukan. 

£ C& : Yaitu Allah memerintahkan pena 
untuk mencatat dalam Lauhul Mahfuzh. 
Kemungkinan yang dimaksud kitab adalah 
lafal yang Allah tetapkan, seperti disebutkan 
dalam firman-Nya, “Allah telah menetapkan, 
'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang’." (Al- 
Mujadilah: 21). 

oj* j45 : Ada yang menyatakan, 
maknanya adalah di bawah Arasy, sama 
seperti firman-Nya, " Sesungguhnya Allah 
tiada segan membuat perumpamaan berupa 
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.” 
(Al-Baqarah: 26). Alasan penakwilan ini; 
mustahil ada suatu makhluk berada di atas 
Arasy, namun juga tidak terlarang untuk 
memberlakukan kata-kata ini secara zhahir, 
karena Arasy adalah salah satu makhluk 
Allah. Kemungkinan yang dimaksud (Jli* J*>) 
adalah nama dan ilmu-Nya, sehingga kata 
tersebut bukan berarti tempat, tapi isyarat 
kesempumaan keberadaan-Nya tersembunyi 
dari makhluk, jauh dari daya nalar mereka. 


1131 



Ol : Maksud amarah adalah 
konsekwensinya, yaitu kehendak untuk 
menimpakan siksa kepada siapa yang 
tertimpa amarah, karena dominasi di sini 
mengacu pada keterkaitan, maksudnya 
kaitan rahmat mengalahkan kaitan amarah, 
karena rahmat adalah keharusan bagi Zat- 
Nya yang suci, sementara marah bergantung 
pada amalan hamba yang muncul. Pendapat 
lain menyatakan; makna mengalahkan di sini 
adalah banyak dan menyeluruh. 

artinya sebagian besar 
tindakan si fulan adalah tindakan mulia. Ath- 
Thaibi menjelaskan, rahmat disebut lebih 
dulu mengisyaratkan bahwa bagian makhluk 
untuk mendapatkan rahmat, lebih banyak 
dari bagian mereka untuk mendapatkan 
amarah, rahmat didapatkan tanpa kelayakan, 
sementara amarah hanya mereka dapatkan 
dengan kelayakan. Rahmat mencakup setiap 
orang, baik dal am wujud janin, bayi yang 
masih disusui, anak yang sudah disapih, anak 
yang tumbuh besar sebelum ia melakukan 
ketaatan. Sementara amarah hanya ia 
dapatkan setelah melakukan dosa yang 
membuatnya layak mendapatkan amarah. 


HAD1TS KE-1750 


:J\5 tilfr #11 $ dj.x> -Wo* 

4# «fLj g* &\ 4JJI 

Ulfr OLUS A' fit- 

cJ »S>!3 «3e- uej^ & J/s && 

Stfo of' 

Jill jjaa. <— )Ij \\ :i_oYl <— >1^" YA 




Abu Hurairah ss berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah sg bersabda, 'Allah menjadikan 
rahmat (kasih sayang) seratus bagian. Maka, 
Dia menahan yang 99 bagian di sisi-Nya 
dan menurunkan satu bagiannya ke bumi. 
Dari yang satu bagian inilah seluruh makhluk 
berkasih sayang sesamanya sehingga seekor 
kuda mengangkat kakinya karena takut 
anaknya akan terinjak olehnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: Allah 
menjadikan rahmat menjadi seratus bagian 
(19)) 


Penjelasan 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 
Fath; Al-Karmani menjelaskan, rahmat di 
sini sebagai ungkapan untuk kehendak untuk 
menyampaikan kebaikan. Kuasa Allah tiada 
terbatas, demikian halnya dengan cinta-Nya. 
Namun dalam hadits ini dibatasi sebanyak 
seratus hanya sebagai perumpamaan, agar 
mudah difahami, mempersedikit apa yang 
dimiliki makhluk, dan memperbanyak apa 
yang dimiliki Allah. 


HADITS KE-1751 

“U£- Aii\ «-) Uaji-I Co.A>- -^Vo^ 

ig* fLj &\ £ pj : JV5 

* * * ** {• I — *» \ *'*' # & > 1 “ * ^ tl < •t*' * 1 

bl uJLstf- Jl9 ^ 

.ii ojjjf ^ & jiil 

ji jp j-aJu Si :llii jliJl IajJJ 

si* if ffj' & Si 

aLjJjj jljll a/'j oL \ A obT YA : j 4>^>l) 


1132 



Umar bin Khatthab m berkata, "Rasulullah 
% pernah memperoleh beberapa tawanan 
perang. Ternyata dari tawanan tersebut ada 
seorang perempuan yang biasa menyusui 
anak kecil. Apabila dia mendapati ada 
anak kecil dalam tawanan tersebut, maka 
ia akan mengambilnya dan menyusuinya. 
Nabi jg lantas bersabda kepada kami, 
'Menurut kalian, apakah perempuan itu tega 
melemparkan bayinya ke dalam api? Kami 
menjawab, 'Sesungguhnya ia tidak akan tega 
melemparkan anaknya ke dalam api selama 
ia masih sanggup menghindarkannya dari 
api tersebut.' Lalu beliau bersabda, 'Sungguh, 
kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya 
melebihi kasih sayang perempuan itu 
terhadap anaknya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Kasih 
sayang kepada anak; mengecup dan 
memeluknya (18)) 


Penjelasan 


Jsiijij 1*1% « ‘&Jl iilii J^\ tX 'SJ : 

Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; ada 
sebagian kalimat yang dibuang di sini, seperti 
dijelaskan dalam riwayat Isma’ili dengan 
lafal; jika ia (si wanita tawanan) menemukan 
seorang anak kecil, ia meraih anak itu 
lalu ia susui. Ia kemudian menemukan 
seorang anak kecil lalu ia raih dan ia dekap 
di perutnya. Melalui konteks riwayat ini 
diketahui bahwa si wanita ini kehilangan 
anaknya dan berbahaya baginya karena susu 
mengumpul di buah dadanya. Setiap kali 
menemukan seorang anak, ia susui anak itu 
untuk mengurangi air susu di buah dadanya. 
Selanjutnya ketika ia menemukan anaknya 
sendiri, ia meraih anaknya itu lalu ia dekap. 

: Apakah kalian mengira. 

^ 0 * jc : Tidaklah si wanita itu 
melemparkan anaknya secara suka rela. 


.a ^.j\ & : Syaikh Abu Muhammad bin 
Abu Hamzah menjelaskan, lafal ‘ibad di sini 
umum, namun maknanya adalah khusus 


untuk orang-orang mukmin saja. Ini sama 
seperti firman Allah «st, "Dan rahmat-Ku 
meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku 
tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang 
yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan 
orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami” (Al-A’r&f: 156). Rahmat di sini umum 
dari sisi kepatutan, namun khusus untuk 
siapa yang ditakdirkan mendapatkan rahmat 
saja. Kemungkinan yang dimaksud adalah 
rahmat Allah tidak sama dengan apapun juga 
bagi siapa yang sudah ditakdirkan sejak dulu 
kala mendapat bagian darinya di antara para 
hamba, bahkan hewan. Ini mengisyaratkan, 
siapapun selayaknya harus bergantung 
kepada Allah semata dalam segala urusan, 
dan siapapun yang ditakdirkan mendapat 
bagian kasih sayang hingga dihampiri yang 
lain karena rahmat yang ia miliki, maka Allah 
lebih menyayangi darinya. Oleh karenanya, 
siapapun yangpunya akal hendaklah menuju 
kepada siapa yang paling menyayanginya 
untuk memenuhi kebutuhannya. 


HAD1TS KE-1752 

of &\ "We? 

‘filj g* ifo 

$\ oU YM :iS Xj3, 

(4 :JV5 IS & \i ^ 

# :Jvl cJJJ 

: Jljo dll Jji uL ri W 

(dll IjJj^ O' 


1133 



Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ig bersabda, "Ada seorang lelaki 
yang sama sekali belum beramal baik 
berpesan bahwa jika ia mati agar mereka 
(anak-anaknya) membakarnya kemudian 
membuang setengah dari abunya (jasadnya) 
ke bumi dan setengah lagi ke laut seraya 
berkata, 'Sekiranya Allah menakdirkan 
baginya maka Allah tentu akan menyiksanya 
dengan siksaan yang belum pernah Dia 
lakukan kepada seorang pun.' Maka Allah pun 
menyuruh laut untuk mengumpulkan jasadnya, 
dan laut pun melakukannya. Kemudian Allah 
juga menyuruh bumi untuk mengumpulkan 
jasadnya, dan bumi pun melakukannya. 
Setelah itu, Allah bertanya kepada orang itu, 
'Mengapa kamu melakukan semua itu?' ia 
menjawab, 'Karena takut kepada-Mu/ Maka 
Allah pun mengampuninya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhicf ' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: “Mereka hendak mengubah 
janji Allah" (54)) 


Penjelasan 

oU i$i : Seharusnya konteks kalimat ini 
demikian; jika engkau meninggal dunia, 
namun kata-kata tersebut disampaikan 
dalam bentuk peralihan kata ganti. 

: £#1 ojS artinya angin kencang 

menghembus dan mencerai-beraikan sesuatu. 

jlic $ - Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama berbeda pendapat terkait takwii hadits 
ini. Sebagian berpendapat, hadits ini tidak 
boleh diartikan menafikan kuasa Allah, 
karena orang yang meragukan kuasa Allah 
kafir. Disebutkan dalam hadits lain, orang 
tersebut melakukan hal itu semata karena 
takut kepada Allah, sementara orang kafir 
tidak takut kepada Allah dan Allah tidak 
mengampuninya. Kelompok ini menyatakan, 
hadits ini memiliki dua takwii. Pertama; 
maknanya; jika Allah menakdirkan siksa 
bagiku. Kedua; jjS di sini artinya mempersulit 
dan memperberatku. Allah sss berfirman, 


“Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu 
membatasi rezekinya .” (Al-Fajr: 16) Ini salah 
satu pendapat terkait firman Allah 
“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), 
ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu 
ia menyangka bahwa kami tidak akan 
mempersempitnya (menyulitkannya), maka 
ia menyeru dalam keadaan yang sangatgelap, 
‘Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. 
Mafia Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah 
termasuk orang-orang yang zalim.” (Al- 
Anbiya' : 87). Kelompok lain menyatakan, lafal 
hadits ini sesuai zhahimya. Hanya saja, kata- 
kata dalam hadits ini diucapkan orang yang 
tidak bisa mengontrol kata-katanya, tidak 
memaksudkan hakikat maknanya, juga tidak 
meyakini kata-katanya. Ia mengucapkan 
kata-kata tersebut saat rasa takut dan keluh 
kesah menguasai din, tidak menyadari kata- 
kata yang terucap, sehingga ia disamakan 
seperti orang lalai dan lupa. Dalam kondisi 
seperti ini, orang tidak dihukum. 


HADITS KE-1753 

ilc -w or 

: jvii SfU &\ Llj f U g 
jS jb :j\l J\j± :$\S J\ 

j>-\3 C*j» bid JaJ 1 £>■ 

5" 9 It. I ***** , \* *.' . I- »* - • £ ' si 

yz- 4JJl ^ 

*•* s',*' *.,i *\*,** 

#IaU 3 U :JUb 

(Oi—Jl jjl i— >U 01 V :(3 <»^i.l) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi $§, "Ada seorang laki-laki dari umat 
sebelum kalian yang Allah berikan anugerah 


1134 



harta yang banyak. Orang itu berkata 
(kepada keluarganya) ketika menjelang 
kematiannya, 'Ayah macam apakah aku 
ini di hadapan kalian?' Mereka menjawab, 
'Ayah yang baik.' Orang itu berkata lagi, 
'Aku belum pernah beramal kebaikan sedikit 
pun. Untuk itu bila aku mati, bakarlah jasadku 
kemudian kumpulkan abu jasadku lalu 
buanglah pada hari ketika angin berhembus 
kencang.' Setelah ia meninggal, keluarganya 
melaksanakan apa yang ia pesankan. 
Kemudian Allah ' eat mengumpulkan abu 
jasadnya itu seraya berfirman, 'Apa yang 
membuatmu melakukan semua itu?' Orang 
itu menjawab, 'Karena akutakut kepada-Mu.' 
Akhirnya orang itu berjumpa dengan Allah 
dengan mendapatkan rahmat dari-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


- Penjelasan 

S/U jiil ili-j : Ibnu Faris menjelaskan dalam Al- 
Q&m&s, ra', ghain, dan sin adalah satu kata 
yangmenunjukkan berkah dan pertumbuhan. 
Ibnu Atsir menjelaskan, artinya Allah 
niemperbanyak dan memberkahi hartanya. 

jlr, 11 : kelapangan dalam nikmat, berkah, dan 
perkembangan harta. 

ojS artinya angin kencang 
menerbangkan dan menghilangkan sesuatu. 

pji 5, : Pada hari angin berhembus 
kencang. 


HAD1TS KJE-1754 

-^iJl Cj y i :Jl! £)1 -Wot 

djj & 6U>1 ll£ Sj : j\l cfLj & &\ 


• -! » S 


:JV5 Cijj cCiil : JUl til C & I 




U ilSjA ju Ci‘Jks> ij <CUJl Jiao 

Oj : jlli Lii Coil jl »Lii olC>l jL> <U)I «Lmi 

^ :jul iy&l >J CJc>iji cc4ii? 

• i i s - t 


si ■» .<t ^ >1 - r 

i^^ou O yip aj ct^o jJl jiio bj <0 jl 

Cilil :Jl! CjJj Lii Coil ju 4JJ1 U 

c4iiijt c^»i 4»j Jtf : jii 
jj-ty sciSji jii: Gj i Jf 

U J-JuX# b^u O JAZ 

:<JW -dii To W 

(<J» o' dj^. 


Abu Hurairah m berkata, Nabi %% bersabda, 
"Ada seorang hamba yang melakukan dosa 
-atau dengan redaksi lain: menjalankan 
dosa-, lantas hamba itu berkata, 'Wahai 
Rabbku, aku telah melakukan dosa -atau 
dengan redaksi 'aku telah berbuat dosa'-, 
maka ampunilah aku.' Lalu Rabbnya berkata, 
'Hamba-Ku tahu bahwa ia mempunyai 
Rabb yang bisa mengampuni dosa dan 
menghukumnya, maka Aku mengampuni 
dosa hamba-Ku.' 

Kemudian orang tersebut berdiam diri 
(tidak melakukan dosa) seperti yang Allah 
kehendaki, kemudian ia kembali melakukan 
dosa -atau berbuat dosa-, lalu ia pun 
berkata, 'Wahai Rabbku, aku telah berdosa 
-atau melakukan dosa-, maka ampunilah 
perbuatanku.' Lalu Allah berfirman, 'Hamba- 
Ku tahu bahwa dia mempunyai Rabb yang 
bisa mengampuni dosa dan menghukumnya, 
maka telah Aku ampuni hamba-Ku.' 

Kemudian orang itu berdiam diri sekehendak 
Allah, kemudian ia melakukan dosa lagi -atau 
dengan redaksi menjalankan dosa-, sehingga 


1135 



hamba itu berkata, 'Wahai Rabbku, aku 
telah melakukan dosa -atau aku berdosa-, 
maka ampunilah perbuatanku/ Maka 
Allah berfirman, 'Hamba-Ku tahu bahwa 
ia mempunyai Rabb yang mengampuni 
dosa dan menghukumnya, maka Aku telah 
mengampuni hamba-Ku (Allah mengulangi 
firman ini sebanyak tiga kali))' Maka 
hendaklah ia beramal semaunya." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhicf ' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Mereka hendak mengubah 
janji Allah" (34)) 

Penjelasan 

ii-U : Menghukum pelakunya. 

'JA : Aku melakukan dosa lain. 

VS5A5 tfjiy : maksudnya Allah mengampuni 

tiga dosa si hamba. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menuturkan dalam Al-Fath, Al-Qurthubi 
menjelaskan dalam Al-Mufhim, hadits ini 
menunjukkan besamya faedah istighfar, 
besamya karunia dan luasnya rahmat 
Allah, juga kesantunan dan kemuliaan- 
Nya. Hanya saja istighfar yang dimaksud 
adalah istighfar yang maknanya tertanam 
kuat di hati beriringan dengan ucapan lisan 
untuk melepaskan jeratan tali sikap terus- 
menerus melakukan dosa dan memunculkan 
penyesalan. Inilah terjemah tobat Pengertian 
ini dikuatkan hadits lain, ‘Yang terbaik di 
antara kalian adalah setiap orang yang berbuat 
dosa yang bertobat.” Makna hadits; orang 
yang berulang kali berbuat dosa dan berulang 
kali pula bertobat Setiap kali melakukan 
dosa, ia kembali bertobat, bukan orang yang 
mengucapkan, " Astahgprulldh " dengan 

lisan namun hatinya tetap terns menerus 
melakukan kemaksiatan. Ininamanya istighfar 
yang memerlukan istighfar. 


1 Imam Quithubi berkata, 'Hadits ini menjelaskan beta pa 
agungnya karunia Allah, dan betapa luas rahmat dan 
kemurahan-Nya. Akan tetapi, istighfar yang maknanya 
tertancap dalam hati ini diiringi dengan ucapan lisan.* 


KECEMBURUAN ALLAH DAN 
PENGHARAMAN SEGALA YANG KEJI 

HADITS KE-1755 

» * » i . »- » * .. 

»4J 41)1 ijbj 41)1 XJZ -WOO 

\ S :jvl ifLj 

Uj X£*a U i { ^>-\yd\ yj>- tlAJjJj 41)1 {jA 

& 6* 4 \ ^ & % c# 


mju rJ la 


'ij i— V :^buSll . "I l to : j cJjUiJI 


Abdullah bin Mas'ud, "Tidak ada yang lebih 
pencemburu dari Allah. Karena itulah Dia 
mengharamkan segala yang keji, baik yang 
tampak maupun yang tidak tampak. Dan 
tidak ada yang lebih suka dipuji daripada 
Allah. Karena itulah Dia memuji diri-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (65), Surat: 
Al-An'am (6), Bab: Dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang tampak maupun yang tersembunyi 
(7)) 


Penjelasan 

jitl lit S : Fi’il tafdhil dari kata ghirah, 
artinya harga diri dan fanatisme bagi 
makhluk, sementara bagi Khaliq adalah 
larangan-Nya terhadap orang mukmin untuk 
melakukan apa yang Ia haramkan. 

: Maksudnya karena kecemburuan. 

fill ji % ■ Ini fi'il tafdhil dengan 

makna maful, sementara madh sebagai 
fa'il-nya, seperti kalimat berikut; Mij dlij U 
£> gi* cj jiit (tidak pemah 

aku melihat calak mata terbaik pada mata 
seseorang melebihi calak mata di mata Zaid). 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hakikatnya 


1136 



HADITS KE-1757 


adalah maslahat bagi para hamba, karena 
mereka memuji Allah, lalu Allah memberi 
mereka pahala, sehingga dengan pahala 
ini mereka mendapat manfaat. Allah Maha 
Kaya, tidak memerlukan apapun dari seluruh 
alam. Tidaklah berbahaya bagi-Nya jika 
seluruh alam tidak memuji-Nya. Hadits ini 
menunjukkan keutamaan memuji Allah, 
bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, 
dan seluruh zikir lainnya. 


HADITS KE-1756 


t<U£. AJdi (t ; jjjA 31 -Wo*\ 

ojlj <j& &\ 5 l :jvl Ail <jJuj a£* aSjI & 

(SjjiJI VY i-iUT "\V !(_j 


Abu Hurairah $s meriwayatkan, Nabi jg 
bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 
kecemburuan, dan kecemburuan Allah adalah 
apabila seorang mukmin mengerjakan apa 
yang diharamkan oleh Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 


“ i*>i iiilfr *di of j ;u-i -wov 


^ ^ A& 4A1I 4AJ1 


Asma' w meriwayatkan bahwa ia mendengar 
Rasulullah jg bersabda, "Tidak ada sesuatu 
yang lebih cemburu daripada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 


HADITS KE-1758 


i{ >• * n , , • j » ». 

jl (AJL£> AUl ^jI -WoA 

tit Ji 5411 jU sfci ^ ouf %j 

o^L^di p|l) AjJl JJill (jJu^ aJlC- 

5^34 Sj ^1 # UJjj j©l 

: j\3 life Ji 4AJI Sro \J : jijjl jlil (ol£l)l 

(ijUS* o^LJl t ujUS* ^ 


Penjelasan 

yfc 6» jiil : Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath, Al-Karmani 
dan lainnya menjelaskan hadits ini. Intinya 
demikian, kecemburuan Allah bukan 
karena perbuatan yang dilakukan atau 
tidak dilakukan seorang hamba. Untuk itu, 
kata-kata ini perlu diperkirakan. Artinya, 
kecemburuan Allah terhadap larangan 
yang dikerjakan atau semacamnya. Ath- 
Thibi menjelaskan, perkiraannya demikian; 
kecemburuan Allah ada agar larangan-Nya 
tidak dilakukan. 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
bahwa ada seorang laki-laki mencium 
seorang wanita, ia lalu menemui Nabi j§ dan 
memberitahukan ha I itu kepada beliau. Maka 
turunlah firman Allah (yang artinya), "Dan 
dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada bagian permulaan 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 
yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk." (HOd: 
114)) 


1137 



Laki-laki itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah ini khusus untukku?" Beliau menjawab, 
"Untuk semua umatku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat' 
(9), Bab: Shalat adalah kafarah (4)) 

Penjelasan 

'■ pagi dan sore hari. 

JJJI ja \iijj : saat-saat malam yang berdekatan 
dengan siang hari, <aJjt artinya mendekati 
sesuatu, bentuk tunggalnya zulfah. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, shalat di dua ujung 
hari adalah shubuh, zhuhur, dan ashar, dan 
shalat di waktu malam adalah maghrib dan 
isya'. 

Osfcjj : menggugurkan. 

oUi-Jl : dosa-dosa kecil berdasarkan hadits, 
"Sesungguhnya shalat hingga shalat 
(berikumya) menggugurkan (dosa-dosa kecil) 
di antara keduanya, selama dosa-dosa besar 
dijauhi.” Imam An-Nawawi menjelaskan, 
hadits ini secara tegas menunjukkan 
bahwa kebaikan-kebaikan menggugurkan 
kesalahan-kesalahan. Ulama berbeda 
pendapat terkait maksud kebaikan-kebaikan 
dalam hadits ini. Ats-Tsa’labi menukil 
bahwa sebagian besar kalangan mufassir 
mengartikan shalat lima waktu. Pendapat 
ini dipilih Ibnu Jarir dan para imam lainnya. 
Mujahid berpendapat, kebaikan-kebaikan 
adalah ucapan seorang hamba , " Subhdnalldh 
wal hamdulilldh wa Id ildha illalldh wallahu 
akbar .” Kemungkinan pula yang dimaksud 
adalah kebaikan secara mutlak. 


HADITS KE-1759 


: j\l ilfr 4AJl (sfcj tiUUe ,jJ ,j«jl -Wo^ 

« jij i;l*l gi sill aic cif 


: ji» £ iu|S <&- al jil jjij G : jiS 


£j» <U£> a)LJ! jJj 

jfcj *1* &\ Jjfll 
G : jlil jyii dl f fLj Ail 
:JV3 4&1 Q& di. c4^f 
Jj 4&I : jlS :J\5 jj 

pjj jit ti) ul, CV AT A^*-t) 

(*;ic JL-l O' Jfe OWi 


Anas bin Malik m mengatakan, "Ketika aku 
berada di dekat Nabi gg, datang seorang 
lelaki kepada beliau dan berujar, 'Wahai 
Rasulullah, saya telah melanggar hukum 
had, maka tegakkanlah atasku.' Nabi lantas 
tidak bertanya tentangnya. Ketika tiba waktu 
shalat, ia pun ikut shalat bersama Nabi $g. 
Setelah Nabi mendirikan shalat, laki-laki itu 
menemuinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku telah melanggar had, maka tegakkanlah 
atasku sesuai Kitabullah.' Nabi bersabda, 
'Bukankah engkau shalat bersama kami?' 
'Benar,' jawabnya. Nabi bersabda, 'Allah 
telah mengampuni dosamu -atau dengan 
redaksi- mengampuni hukuman hadmu.'" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidand' (86), Bab: 
Apabila mengakui melakukan pelanggaran 
dan tidak menjelaskan, ‘ apakah imam 
menutup-nutupi (27)) 

Penjelasan 

lii : Aku melakukan suatu perbuatan 
yang mewajibkan hukum had. 


2 Imam Nawawi menjelaskan, "Maksud hukuman had di 
sini ialah maksiat kecil yang hanya perlu diberi hukuman 
peringatan karena kaffarannya hanya berupa shalat. 
Sekiranya dosa itu menghajatkan hukuman nad, tentu 
tidak bisa dihapus hanya dengan shalat" 


1138 



ili jjfo : Nabi tidak menanyakan dosa 
apa yang ia lakukan, karena ini termasuk 
mencari-cari kesalahan yang dilarang, atau 
untuk menutupi aib. 

<il CA '4 % jLjfa : Maka tegakkanlah hukum had 
yang Allah tentukan di dalam kitab-Nya. 

ddS AS : Allah telah mengampuni dosamu 

atau had-mu. Keraguan ini berasal dari 
peravvi. Imam An-Nawawi menjelaskan, had 
yang dimaksud adalah salah satu kemaksiatan 
yang mewajibkan hukum ta'zir. Maksudnya 
di sini adalah dosa-dosa kecil karena bisa 
digugurkan oleh shalat. Andai yang dimaksud 
adalah dosa besar yang mewajibkan had atau 
tidak, tentu tidak bisa digugurkan oleh shalat. 
Ulama sepakat, kemaksiatan-kemaksiatan 
yang mewajibkan hudud, hudud-nya tidak 
gugur oleh shalat Inilah penafsiran yang 
shahih untuk hadits ini. 


DITERIMANYA TOBAT SEORANG 
PEMBUNUH WALAUPUN ORANG 
YANG DIBUNUH BANYAK 

HADITS KE-1760 
. ^ 

41)1 - W*\* 

jS jfo fi uuli 5**-^ jsl 


j# JIsS S : jlS g? Ji :ii JiS flUi 

or cJi a jus jb 

■ i #tLi *■' * • • ^ i* i * * • "ii 

Id t^JUU £uS OjJl 
jl :o <Jl 4JL)1 oljuLll 4 £su^Loj <pjll 

^ O' ^ | o' 

l j ***jj :Jl3j :oJJb 4jjl 




(OLJIjjl blj* ijU «t :»LwSll 


Abu Sa'id Al-Khudri s§? meriwayatkan dari 
Nabi jgjjj yang bersabda, "Ada seorang dari 
kalangan Bani Israil yang telah membunuh 
sembilan puluh sembilan orang, kemudian 
ia pergi untuk bertanya (tentang peluang 
ampunan baginya)) Maka dia menemui 
seorang pendeta dan bertanya kepadanya, 
'Apakah ada pintu tobat bagiku?' Pendeta 
itu menjawab, Tidak ada.' Maka orang ini 
membunuh pendeta tersebut. Kemudian ia 
bertanya lagi lalu ada seorang lelaki yang 
berkata kepadanya, 'Datangilah desa ini.' 

Kemudian orang itu (pergi menuju desa 
yang dimaksud) dan ketika hampir menemui 
ajalnya ia bangkit sambil memegang 
dadanya, namun akhirnya meninggal dunia. 
Atas kejadian itu, malaikat rahmat dan 
malaikat azab (siksa) berselisih tentangnya. 
Lalu Allah mewahyukan kepada bumi yang 
dituju (yakni desa yang ia tuju untuk mencari 
tobat) agar mendekat dan mewahyukan 
kepada bumi yang ditinggalkan (tempat 
dia melakukan kejahatan) agar menjauh, 
lalu berfirman kepada kedua malaikat itu, 
'Ukurlah jarak keduanya.' Ternyata orang 
itu lebih dekat ke desa yang dituju maka dia 
diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para NabV (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

Penjelasan 

Jt : Ini mengisyaratkan bahwa peristiwa 
ini terjadi setelah kepergian Isa, karena 
rahbaniyah (kependetaan) adalah ajaran 
yang dibuat-buat para pengikutnya. 

*US : Miring. 

cijiS o' jj£ jj : Maksudnya kampung yang 
hendak ia datangi. 


1139 



o' ••»*& jj ii' J-j\j : Maksudnya Allah 
mewahyukan kepada perkampungan yang ia 
tinggalkan. 

•ji Jl : Maksudnya ke perkampungan 
yang hendak ia tuju. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, mazhab dan ijmak ahlul ilmi 
menyatakan, tobat pembunuh dengan 
sengaja sah. Tidak ada seorang pun yang 
menentang pendapat mereka ini selain 
Ibnu Abbas. Adapun pendapat berbeda 
yang dinukil dari sebagian salaf, maksudnya 
adalah larangan dari sebab tobat, bukannya 
meyakini tobat pembunuh dengan sengaja 
tidak sah. Hadits ini secara jelas memperkuat 
hal tersebut. 


HADITS KE-1761 


Jj* Oi -WN 


U1 UIIj :J\| 

cilS* : jul ij 


: JU3 ^ 4A11 


i * " 1 i s : * s 

: J\Ju 
.1 . s . ' . •> 


ffli 5J : *jJ£j U* ttt 4&1 Jpj 

bJ'f •> 

Aao ^.3 Jju 

JUS 1ST Cii J OS' JS JiSi 

jui af aJs 553 4»j 

j&ii OU lijif 4 dill :j\5 

it* JiSil tffj ajVL^. oIHS' 

^ 

& Jiiii jp ii &J 

"J\ :jUi <ilt Jji t ^JUkU « =<£ S?>M *?->') 

(o^UiJI Jo JjUuJ 


Ibnu Umar m meriwayatkan dari Shafwan 
bin Muhriz Al-Mazini, ia berkata, "Ketika aku 
sedang berjalan bersama Ibnu Umar as, ada 
orang yang memegang tangannya ketika 
menyodorkannya lalu berkata, 'Bagaimana 
kamu mendengar Rasulullah ^ berkata 
tentang An-Najwa (pembicaraan rahasia 
antara Allah dengan hamba-Nya pada hari 
kiamat)?' Maka ia berkata, 'Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya 
Allah akan mendekatkan orang mukmin 
lalu ditutupi oleh naungan-Nya dan ditanya, 
'Apakah kamu mengetahui dosamu yang 
ini? Apakah kamu mengetahui dosamu yang 
ini?' Orang mukmin itu berkata, 'Ya, Rabbku.' 
Hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya 
dan ia melihat bahwa dirinya akan celaka, 
Allah berfirman, 'Aku telah merahasiakannya 
bagimu di dunia dan Aku mengampuninya 
bagimu hari ini.' Maka orang mukmin itu 
diberikan kitab catatan kebaikannya. 
Adapun orang kafir dan munafik, maka Allah 
berfirman, 'Dan para saksi akan berkata, 
'Itulah orang-orang yang mendustakan Rabb 
mereka. Maka laknat Allah untuk orang- 
orang yang zalim.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Sungguh 
laknat Allah atas orang-orang yang berbuat 
zalim" (2)) 


Penjelasan 

(£ 90)1 J : Bisikan antara Allah dan hamba-Nya 
pada hari kiamat. Ini adalah karunia Allah 
karena la menyebut segala kemaksiatan si 
hamba secara rahasia. 

•&S : Penjagaan dan penutupan aib yang 
diberikan Allah. 

•> 15 : Allah menutupi aibnya di hadapan para 
makhluk yang ada di tempat pemberhentian 
hari kiamat. 

AfyL yj» l$» Ji : Allah membuamya mengaku 
dengan memperlihatkan segala dosanya, 


1140 



hingga ia mengetahui karunia Allah karena 
telah menutupi segala aib dan dosanya di 
dunia, juga ampunan-Nya di akhirat. 

<1)1* ill *J±> £ <s\jj : Binasa karena patut 
mendapat siksa. 

I : Allah menutupi dosa-dosa si hamba. 

Sl+i^l : Jamak 1*\1 dan ll+i. (saksi) dari 
golongan malaikat, nabi, seluruh manusia, 
dan jin. 


HAD ITS ICE- 1762 


jX uilit! p :J\j tiUU doJ^- -WU 

dig* sjjl. aJc- 43)1 p 4A)\ (jpj 

ASS’ jijU jj> 4^1 
££ dj ££ Jj& lid 4oUi pj yX 

. 9 ^ ^ <•* I •* i.l "I » ^ 

djib 3 ,p 

jp cwj r#a ^ & &* 

j ^Cy \ jp 112:153 &> CC 3i &J 
j-iiJi ^ Ji: 613 ‘jl? 4^ 1* J_ 

J^il S(j cSjSl ial jJ jl tfp 

G%*a£ ^ u 513^' viiS^ oi?- 

"tl- -• .**»•++ s - ,4s .< >T»s • 

dUo Jl. (JLs jUl^.1 ^ aJu9 (J xj~ 

Ijyh al; cSi p vys- ^ h\ sj> 

> 4 ijilj 4i£ 43)1 p 43)1 J^j lil£ 
VJiiS* lj Hj djlaij <lju» gjLu jldlbwl^ (OjxI 

i _ o' *» . 

l^^si f*/4 ifr p aj p3 
5 j a **a ij joji jjjJi ^4>5^ (^>>13 


4»iif fiilg fLj *3* aiii p 4 aii 


•ijji J»5 111 :< >r aJt ^' Jll (d!3$l JUjj) Ja|l>> 


*4 jjil 4 U <3 jkc ol & ^ 61 

«jJuj *2* ifo p jpj 1>&5 <0)1 <>j 
353-5 j^uLiij jiilii coil? ^jo- <»jjaJi ouj 


AjLs j)_^a.L»^aJlj jLL-j A^JlC- 43)1 43)1 Jj*pj 

jP fJj £»Jll pi*« 3^1 jlfri cJiiai 
jjl fSi gz jill 131 ^ j/ll 1^1 

3^3 JL^l jj*p\ilU jlImi! <(3 t^SUl) 

fjj in 6 j 41^5 <jjuj iii ji 4)i 

•I * " > ' ° | > t 4S 1 *?• j . - ^ • . if 

j' ^ J#' i>? j? 3 ' 

j i ^ t, • — ^ *1 4 * i<| f 5 i 5 «- 

jf tl^Juad (1)1 Juu OjJLx9 jo^aSM 

fjj cifj fi Ojl&filill Jill fJ 5 CJ 43 I 
jjSJl SjU3j <l£pl 

pB oili (^Jj pi^^B 6 i vIHaj 
111 <^1 4 c 4 -> ill <cuSo JUS JJISj 

tjUljJ aJlc. ilil ^0 43)1 J5-*3 ^j> 
^Jx- \*0yM> 5U-J ^/1 (Jjl M (jl (Jjjr”! ‘p 4 c^ 
j3j £ Ulill ^ 43)1 jle SU-j 51 . jllUl 

^^^jCSs.&\^4i\ jj-lj J 3 ^il 
J*3 H riljdu ^ 5^1 cl cr4^ >j ‘JlH ■ilj-d 
4)1 Jpj 0 :a 1X1» ^ ^ Jij Jill 411* 
: JS- ^liUjul^f iSjfiSj SiSjJ 

411 lllic. U 43)1 J 3 I 5 V 4 43)15 cil U 

411 43) 1 43) 1 J^lj cilll \j± 1 


1141 



lijj iil (jiL Uii :iiUU J\l 

ISUj : jyVJ ci^j JI 

jLu $ c£si$ III *kil ^ ££l 


J-l ill Jj-jj 51 J5| ^ J*' lil; 

" if** Si ** 

< jj?ui i* c5 ^ ^ j&£ ife ^ 

9 .? *. ; , O'? •> • 5? > , 

V" w W' £>' <y a' 

•T - j>i„ - ' J,i "‘L >S* * «'» ff 

A^Lfc Allt 4l)l lj A i J Utf c*Afrb 

(A^umDU Iju « jaI p^3 lil *5^5 ColS jjjiJ 

jii uli^uL Jjf jg Jssj £ gj* 

<ajJi 5jJ^4 !>**&> «5jA^t^i #£\i <aji 

ji* ^?i !$5 <J 

Y^Iu ^ll jilj <ulfr 4&I Ji 4&I Jj-<5 f4*"? 

^ jl r ft Ji!>-' Si ‘rS i^i ‘fl*5^i 

t •■»;. •■?' > «?*• |ST! •'•'i • 

| »^aJ &4*JL& UJL3 

ill diii Ji ^Ic^SjUj JV5 ^ 
^ cJ&l J 5^ fff alii U J jlil 
5? “Ji^ * U £ jl ‘61 J :cJa 5 

jii Akil J ££b 51 cJijj aid]i 

CwliC’ 111 Ajllj t JS3j *}Hi CwJLfrl JJjjj 

5" ' •: ,‘P i* - '!■>*«' . ,r 

‘ J& Aj ij^y <u AS doJ> j»jiJI dbA> jJ 

aiSli 5^J J aH^uwS jl Ajjl 5^u^J 

**£ y~j* 61 jjp ^ j* 4 -? ^■^ , - 
d£ u ill} jil J? j 5£ u 4i)|5 S 4)1 
.all diSi 5 U « Ja % ^ji\ iS 

all iSI : j&y aIi iji ii ijLj jOJ 

o>ib ^ oOl • • ji . *o« JJ — « i • rn * 00 • !l» 

JOJ C^A3 (iU3 4JJl ^bju jaJj jJu^ JLO 


u ajj |3 ^ 5^ 

o£i JJjj ill jis OS cOii aini 

i)i i)i ji ojiiii 5>»5 S 51 

5? li 5j^ii ^15^ 0 
Oi- Ai in jilkii aiS a^£ 
if oljf Ji ipi) u Jji^S al fLj 
ill ^ ji^aii^ ^J6 ali'fs ^jf 

tcJi3 U JjU S/\S 0 ^?J |lu :lplS lil ( jtl 

•.ijiiS in 51 : aiil aS u jL ui' jOS 

ygl!?' i5 S**J 55 »jl^ 

Lfcj i\jjj II4S1 jj jjlij (J Ijl^jii 

I 1 o' ^ *»• > * ^ 2<o 1 | 

^UAj ^3 0i> 1 ‘*^‘ ^ * 3 0 1^1 

iulii fLj a1^ Ai Ji in jjij 

cy & & *0^ 5^ 

cSj>j3 Ji all jj^juJ 4 ^ai uilill All 
uiJi uijll Jll III tj^j^l 6. 
tii^iliS ufl Ua 5 ^ aiS ji 

dif also ui ufj 0^> 4 iiij 

s^Lin J4-i\i ^>"i U5I3 jLftiil} ‘£jln 
lil Jal^SO Sj Jl^*il Q 0 ^ 3 13 «5ia*ill 
•aILc. ^litl jJLd5 aIIc. 4 jj\ jjdj ^Tj 

jl : (^ AJ 6, 1*J l^jAj 

Uj j* jii j»j Si pi j»^iiji sjj Ada-i ji^i 

f-if -ll ' f' 0 !• .• 'l?5t, ** | 'ff 0» 

l^Vd^oill A.5 jb*jl3 c^JLo 

f 6 j Ji Jl J>>f iisii 1 S 13 Ji 

'i ' ^ * S ' — tf ' 3 • J ' t^fl • ' • " 1 1 "• 

^IJj>’ Cwo^ t^»CJl 9 jJi> viAJ 3 


1142 



‘§i u^' ^13 <S5' i*j ^»J5 ji u #^1 if 

5 *i- ^ 


ijijj a dJ ji 4 aju aiiif ssi£5 

> •<? '?*''• >1‘ A > »>'. -?''' 

AJ OJU3 CUXmJ AdJLMod (A) OJlfci CO>^m3 

.$££ £&t2 ^a^jj Jin : jiS .JjiiiS 
sp aJlf lit l£S : jil jliil ojj3 Ji dJjij 

ipliJI ,_jil ilJji IjJ <&Ajil 

^ ■■$& •&*& *i*# f.uau fj ji. 

6jj^j J.IS 1 I JifiS gj Jr £ jjy 
oilicu; j- <& 31 £s <j;ii iSi ji a' 

-V3 <jJU»-w> jl .aaJD Jl 9 Adld Jbu Ul :<U3 bid 

• " v W • 4 • 4 

a j l?aa Sj 013^ jIGj djjl (iLUL^ j3j 3U?- 

iLl &J fi £& & jivl 

^ **• i ^ i *" ^ ^ a i ^ i •«->-< *r i 4 a ^ 
C-ta. it ft . » ! ~U 1 A k ft ». A 


^ Aj^^s jj^ai ijj iwj s ^ui # 

ty ‘5^ii S® 5_£j5 ^ 

j^j ji : jul ^;l: fLj aIc. &i diii 
eb s fci jj& if fljif* fLj a!£ &i ji dil 
4j±\ J? V ! J4 jrff bU pi \4^sf :cJul 

ciii db jL gfii jj jljtj \£yZ % 
{$e& J* {*&■ ijjZ »di k\» j &\ : jjft'i 

&.J tA y jSU l\y\ o;lxl :4J^ j\i 
din j^j g :cjiil .fLj gz &I din 
JjS f aU. S j4 I ^ 9 ^zA\'j> jSu 5j 

tcJil S i#Jj S :JV5 ii H? if 0^=5 

^jgUdij!} ji^>AdUdi)|3 4 


^ dii dii cJSt^i ji :j^i JiZ 
tA\ # jSU ijf UT ^ fLj 

djjl \ ^ j *j| djjlj :CmLa 9 d»4 ^jl 

Uj aJlS> djjl 

Ulj cl^Ii A^itill b| cjjLlj aIIc. djjl djjl 


i '' g , 9 


tjw JAfr (J1JJ JuJ C^ ;Ji Oli J^j 

4iii Ji &» & <jH a 
olLi l2» UjStf je fLj *5i Jiii Ji 
jp ii*5 jH .jJJii S5ni 

^ ^ Jiii jp jliV lit i^ i^J i# c4J 
Ud J»j^i ^ ciii»j .^id =jp ci\i» JJ . Ai 

j p ^ w 

I*’' I *’' *" I*' *• 0 ? • l** -'•-' ^ • «" 

*$/ ^ <A3' °J^ ^*5-" c ~r > j 

oj^i : jll J4$l dJU id vlif G :AdJi» 
djjl 5STj y ;\f Jj if ci>j tll^Cd 

Oi'?’ fill jiWUdjj A^JLP 4 AJi 

j3 ciSj J^iiii >l]i 
tk3 4l oMjj 

oj-aJi jldti ^ Jjb t|»lli 

Adj^tf (JdJl j^l>- CJl 9 jfiill if ^/uil 

•ol y %»b O \wftJb\jj dj 4J O dwO 

gUji cyoilf jiS^ Ij^fr JUil U dil} 
5ii 4 aji 

•»*”«£« i • « ^ • *• 4 *2 « “• ,5t. • i sT ^ 

jJ>- =4^' Jb dllfr djjl Adjd dLjil : jjJjij 
dil jJ> djjl bb A?cljl cJ4S 


1143 





65 && $1 fvS j&i fLj 

jf J?"j f ^ ^ 4>!i dfaj ‘djjti 

Ui ha tfidfaj sg* 

4JJ| ji 4&I 4^*3 j cdi di :4J£ j\S 

t( dij iiii ji 4i» jj-j jvi ifhjtl* 

S - •' »K , ,*{ > i l| - i>*' «.*.. 

y* pa j£ ] : jjlH> Crf y>j 

a^ic y cil ; j\l aii 3iij Hi idi 

ji jj 'M $ »ji« ** ji f? ji« &o $ 
tjJu*} 41c- 4JL}\ ji 4) I Jj-ij j§ 4)1 ul& 
\I^3 jS 1^5 aS& ji «4Jij jl2H ji 6l 

t*' J> !» * *"* »• •** > # *f *» .5*1? •* • •'ip • • f 

u :cJ3 t4jJo jjj C^Ju v Uld 4JU U) yu 

2?" *■’ i * *■’ • ^ i *r i f • f "*s » ? i i.i ^ 

43.U? ji jf £^1 <jl JjJji {J* o| 4ll 
4&1 ji 4)1 jjij jll 4)1 jjij JJ3 4)1 jl 

J&- J$3 tJUUa jOAJ (iLJlfr <5 Lmw> 1 :j*Ii} 

:cJla 3 i$4l (jll :cJJ «£U 

j? oii s|iiiu j\S di aiii ji 4)1 jj/j 5 

li 4J1 j3 c*Ju i Si ii4il S jl (ajjj 

^ sin atf o^j-di j? i^i fifti 
45)1 ji 4)1 jpjJ iUa ojH Hi «iooil 

•! ° .» > *s-c i- •vi*fi 5 ' ' *\ A' * •T" 

JOj lOJUJU U (JjUI «(JU»j AJlfr 

JlfLj *li &I ji 4)1 ji^J eUj O^S 
d? 4ii jal^ ji J13 ud «iH <^5 
jLLj*5ft4i ji^j-j j&i j/b-dd 
jjS Ji ( j*^!3 4»^ i2J) 



S ji fLj j^4it 4^ji jf 
jil .i^H' yj\ dUi id diiiS j i/i 

jvl ui jj «^jii jjif jU «i^d jj 4J ji! 4 ji 
^ a^-al 4)U j |jidui>) jlijj iljCi cjd 
I»ji31 S 4)1 jls) 4^5 j| (jo-x-IajI lil 
di tdlitf- llSj jli ( jiA-’llil 

ji 4 1 ' Jj-j fd? ji^' J*\ i* 

JaxXmjI^ ^ ‘4 1 j 4 j>- dx- 45)1 

i jiij ^ iii ji it jj-j Ujfj fS 
4^llJl jj) 4)1 Jll dUli 4)1 ji3 j> 
\jul>- lLa 4)1 ^ jl joJj (l^il^ jj jl 

ay i Jjifjij cuuj && jk di cjJSji y 

•u^a Ji3 t4Jl jJdftlj t4) i_iJL»- 

ulj V^ IiJJjliil ol^ 11 :j 
(l^ala- ^ j)l «^U)l J&j Jy_j iiUl<* 


Ka'ab bin Malik berkata, "Saya tidak pernah 
tertinggal dalam perang yang diikuti atau 
dipimpin langsung oleh Rasulullah % kecuali 
dalam perang Tabuk, tetapi saya pernah 
tertinggal dalam Perang Badar. Hanya 
saja, Rasulullah % tidak pernah mencela 
seorang muslim yang tidak turut dalam 
Perang Badar. Karena, Rasulullah ^ keluar 
hanya untuk mencegat kaum kafir Quraisy 
yang sedang berada dalam perjalanan 
dengan mengendarai unta hingga Allah 
mempertemukan kaum muslimin dengan 
musuh mereka tanpa terencana. Meski 
demikian aku ikut bersama Rasulullah 
pada malam Aqabah ketika kami berjanji 
untuk membela Islam. Dan aku tidak ingin 
kehadiranku di malam Aqabah ditukar 
dengan Badar meskipun Perang Badar lebih 
populer di kalangan kebanyakan orang. 


1144 



Berikut ini kisah ketika saya tidak turut serta 
bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. 

Belum pernah kondisiku benar-benar kuat 
dan mempunyai keluasan harta daripada 
ketika aku tidak ikut serta dalam perang 
Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelumnya 
aku tidak menyiapkan dua ekor hewan 
tunggangan sama sekali dalam berbagai 
peperangan. Tetapi, dalam perang Tabuk 
ini aku bisa menyiapkan dua ekor hewan 
tunggangan. Telah menjadi tradisi Nabi 
bahwa dalam setiap peperangan beliau 
selalu merahasiakan tujuan peperangannya, 
hingga terjadilah perang Tabuk ini, yang 
mana beliau menjelaskan tujuan perangnya 
secara terang-terangan. 

Akhirnya Rasulullah jgjj pergi berangkat 
menuju perang Tabuk saat cuaca sangat 
panas. Dapat dikatakan bahwa beliau 
menempuh perjalanan yang amat jauh dan 
penuh risiko serta menghadapi musuh yang 
berjumlah besar. Lalu Rasulullah menjelaskan 
kepada kaum muslimin apa yang akan 
mereka hadapi bersamanya. Oleh karena 
itu, beliau memerintahkan kaum muslimin 
untuk mempersiapkan perbekalan perang 
yang cukup. Pada saat itu, kaum muslimin 
yang menyertai beliau banyak sekali. Tidak 
tercatat di sebuah buku yang terpelihara 
(Buku catatan berisi daftar mereka)) 

Ka'ab berkata, 'Karena jumlah orang yang 
ingin absen dalam peperangan itu hanya 
sedikit, membuat mereka menyangka tidak 
akan ketahuan selama tidak ada wahyu 
yang turun dari Allah yang menjelaskannya.' 

Rasulullah berangkat perang Tabuk ketika 
hasil panen buah sangat memuaskan, 
hingga aku harus memalingkan perhatian 
dari hasil panen tersebut. Rasulullah dan 
kaum muslimin yang ikut serta sudah bersiap- 
siap dan aku pun segera pergi untuk mencari 
perbekalan bersama mereka. Lalu aku 
pulang tanpa memperoleh perbekalan sama 


sekali. Aku berkata dalam hati, 'Ahh, aku 
dapat mempersiapkan perbekalan sewaktu- 
waktu. Aku selalu berada dalam dua pilihan, 
antara berangkat dan tidak hingga orang- 
orang semakin siap/ 

Rasulullah berangkat bersama 

kaum muslimin, sedangkan aku belum 
mempersiapkan perbekalan sama sekali. 
Terasa bagiku bahwa aku dapat bersiap- 
siap sesudah satu hari atau dua hari dan 
bisa mengejar mereka. Maka setelah mereka 
berangkat aku pun pulang ke rumah untuk 
bersiap-siap, tapi aku tidak berbuat apa-apa. 

Aku senantiasa berada dalam kebimbangan 
seperti itu antara turut serta berperang 
atau tidak, hingga pasukan kaum muslimin 
telah bergegas berangkat dan perang pun 
berkecamuk. Kemudian aku ingin menyusul ke 
medan pertempuran -tetapi hal itu hanyalah 
angan-angan belaka- dan akhirnya aku 
ditakdirkan untuk tidak ikut serta ke medan 
perang. 

Setelah Rasulullah pergi ke medan perang 
Tabuk, maka mulailah rasa sedih menyelimuti 
diriku ketika aku keluar ke tengah-tengah 
masyarakat sekitar. Aku menyadari bahwa 
tidak ada yang dapat aku temui kecuali 
orang-orang yang dalam kemunafikan atau 
orang-orang yang lemah yang diberikan uzur 
oleh Allah. 

Sementara itu, Rasulullah tidak mengingat 
diriku hingga beliau sampai di Tabuk. 
Kemudian, ketika beliau sedang duduk- 
duduk di tengah para shahabat, tiba-tiba 
beliau bertanya, 'Mengapa Ka'ab bin Malik 
tidak ikut serta bersama kita?' Seorang 
shahabat dari Bani Salimah menjawab, 'Ya 
Rasulullah, ia tertahan oleh serbannya dan 
membanggakan mantelnya.' Mendengar 
ucapan shahabat tersebut, Muadz bin 
Jabal berkata, 'Hai shahabat, buruk sekali 
ucapanmu itu! Demi Allah, wahai Rasulullah, 


1145 



saya tahu bahwa Ka'ab bin Malik adalah 
orang yang baik.' Kemudian beliau diam." 

Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Kemudian 
ketika aku mendengar bahwa Nabi akan 
kembali mulai datang risau di hatiku, dan aku 
beranganongan untuk dusta tetapi timbul 
pertanyaan dalam hati, 'Aku akan dapat 
melepaskan diri dari murkanya dengan 
apa kelak?' Kemudian aku bermusyawarah 
dengan orang-orang yang pandai dari 
kalangan kerabatku. Kemudian datang berita 
bahwa Nabi telah tiba, maka hilanglah semua 
kerisauan hatiku dan aku merasa bahwa aku 
tidak akan terlepas dari hukuman dengan 
sesuatu yang berupa dusta. Sehingga aku 
bertekad akan berkata jujur." 

Tak lama kemudian Rasulullah 5 ^ tiba di kota 
Madinah. Seperti biasa, beliau langsung 
menuju Masjid— sebagaimana tradisi beliau 
manakala tiba dari bepergian ke suatu 
daerah— untuk melakukan shalat. Setelah 
shalat sunah, beliau langsung bercengkrama 
bersama para shahabat. Setelah itu, 
datanglah beberapa orang shahabat yang 
tidak ikut serta bertempur bersama kaum 
muslimin seraya menyampaikan berbagai 
alasan kepada beliau dengan bersumpah. 
Diperkirakan mereka yang tidak turut serta 
bertempur itu sekitar 80 orang lebih. Ternyata 
Rasulullah menerima alasan secara lahir 
dari mereka yang tidak ikut serta berperang, 
membaiat mereka, memohon ampun untuk 
mereka, dan menyerahkan apa yang 
mereka sembunyikan dalam hati mereka 
kepada Allah. 

Selang beberapa saat kemudian, aku datang 
menemui Rasulullah gjj. Setelah aku beruluk 
salam, beliau tersenyum seperti senyuman 
orang yang menahan marah. Kemudian 
beliau pun bersabda, 'Kemarilah.' Lalu 
aku berjalan mendekati beliau hingga aku 
duduk tepat di hadapan beliau. Setelah 
itu beliau bertanya, 'Mengapa kamu tidak 


ikut serta bertempur bersama kami, wahai 
Ka'ab? Bukankah kamu telah berjanji untuk 
menyerahkan jiwa ragamu untuk Islam?' 
Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, demi 
Allah seandainya aku berhadapan dengan 
orang selain engkau, aku yakin bisa bebas 
dari kemurkaannya karena alasan yang aku 
sampaikan. Namun, demi Allah, aku tahu jika 
sekarang aku menyampaikan kepada engkau 
alasan yang penuh dusta hingga membuat 
engkau tidak marah, tentu Allah yang akan 
membuat engkau marah kepadaku. 

Dika aku menyampaikan alasan yang 
sejujurnya kepada Anda, tentu Anda 
akan mendapati bahwa sungguh aku 
melakukannya hanya karena mengharap 
kebaikan dari Allah. Demi Allah, sesungguhya 
tidak ada uzur yang membuatku tidak ikut 
serta berperang. Demi Allah, aku tidak 
berdaya sama sekali kala itu meskipun 
aku mempunyai peluang yang sangat 
longgar untuk ikut berjuang bersama kaum 
muslimin.' Mendengar pengakuan yang 
tulus itu, Rasulullah pun bersabda, 'Orang ini 
telah berkata jujur dan benar. Oleh karena 
itu, berdirilah hingga Allah memberimu 
keputusan.' 

Akhirnya aku pun berdiri dan beranjak 
dari sisi beliau. Tak lama kemudian, ada 
beberapa orang dari Bani Salimah beramai* 
ramai mengikutiku seraya berkata, 'Hai 
Ka'ab, demi Allah, sebelumnya kami tidak 
mengetahui bahwa kamu telah berbuat suatu 
kesalahan/dosa. Kamu benar-benar tidak 
mengemukakan alasan kepada Rasulullah 
sebagaimana alasan yang dikemukakan para 
shahabat lain yang tidak turut berperang. 
Sesungguhnya, hanya istighfar Rasulullah 
untukmulah yang menghapus dosamu.'" 

Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya, "Demi 
Allah, mereka selalu mencercaku hingga 
aku ingin kembali lagi kepada Rasulullah 
$jjj lalu aku dustakan diriku. Ka'ab bin Malik 


1146 



berkata, 'Apakah ada orang lain yang telah 
menghadap Rasulullah sg seperti diriku 
ini?' Orang-orang Bani Salimah menjawab, 
'Ya. Ada dua orang lagi seperti dirimu. 
Kedua orang tersebut mengatakan kepada 
Rasulullah seperti apa yang telah kamu 
utarakan dan Rasulullah pun menjawabnya 
seperti jawabannya kepadamu.' Ka'ab bin 
Malik pun bertanya, 'Siapakah kedua orang 
tersebut hai para shahabat?' Mereka (kaum 
Bani Salimah) menjawab, 'Kedua orang 
tersebut adalah Murarah bin Rabi'ah Al-Amin 
dan Hilal bin Ummayah Al-Waqifi.'" 

Ka'ab bin Malik berkata, "Kemudian mereka 
menyebutkan dua orang shahabat yang 
saleh yang ikut serta dalam Perang Badardan 
keduanya layak dijadikan teladan yang baik. 
Setelah itu, aku pun berlalu ketika mereka 
menyebutkan dua orang tersebut kepadaku. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Beberapa hari 
kemudian, Rasulullah jgjj melarang kaum 
muslimin untuk berbicara dengan kami 
bertiga yang tidak ikut serta dalam perang 
Tabuk. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai 
menjauhi dan berubah sikap terhadap kami 
bertiga hingga bumi ini terasa asing bagi 
kami. Sepertinya, bumi ini bukanlah bumi 
yang pernah aku huni sebelumnya dan hal itu 
berlangsung lima puluh malam lamanya.' 

Dua orang temanku yang tidak ikut serta 
dalam perang Tabuk itu kini bersimpuh sedih 
di rumahnya sambil menangis, sedangkan 
aku adalah seorang anak muda yang 
tangguh dan tegar. Aku tetap bersikap wajar 
dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti 
biasanya. Aku tetap keluar dari rumah, pergi 
ke masjid untuk menghadiri shalat jamaah 
bersama kaum muslimin lainnya, dan berjalan- 
jalan di pasarmeskipun tidak ada seorang pun 
yang sudi berbicara denganku. Hingga pada 
suatu ketika aku menghampiri Rasulullah 
sambil memberikan salam kepadanya ketika 
beliau berada di tempat duduknya usai 


shalat. Aku bertanya dalam hati, 'Apakah 
Rasulullah akan menggerakkan bibirnya 
untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian 
aku melaksanakan shalat di dekat Rasulullah 
sambil mencuri pandangan kepada beliau. 
Ketika aku telah bersiap untuk melaksanakan 
shalat, beliau memandang kepadaku. Dan 
ketika aku menoleh kepadanya, beliau pun 
mengalihkan pandangannya dariku.' 

Setelah lama terisolasi dari pergaulan 
kaum muslimin, aku pun pergi berjalan- 
jalan hingga sampai di pagar kebun Abu 
Qatadah. Abu Qatadah adalah putra 
pamanku (sepupuku) dan ia adalah orang 
yang aku sukai. Sesampainya di sana, aku 
pun mengucapkan salam kepadanya. Tetapi, 
demi Allah, sama sekali ia tidak menjawab 
salamku. Akhirnya aku memberanikan 
din untuk bertanya kepadanya, 'Hai Abu 
Qatadah, aku bersumpah kepadamu dengan 
nama Allah, apakah kamu tidak mengetahui 
bahwa aku sangat mencintai Allah dan 
Rasul-Nya?' Ternyata Abu Qatadah hanya 
terdiam saja. Lalu aku ulangi lagi ucapanku 
dengan bersumpah seperti yang pertama 
kali. Namun, ia tetap saja terdiam. Kemudian 
aku ulangi ucapanku dan ia pun menjawab, 
'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui tentang hal ini.' 

Mendengar ucapannya itu, berlinanglah 
air mataku dan aku pun kembali ke 
rumah sambil menyusuri kebun tersebut. 
Ketika aku sedang berjalan-jalan di pasar 
Madinah, ada seorang lelaki dari negeri 
Syam yang berjualan makanan di kota 
Madinah bertanya, 'Siapakah yang dapat 
menunjukkan kepadaku di mana Ka'ab bin 
Malik?' Lalu orang-orang pun menunjukkan 
kepadaku hingga orang tersebut datang 
kepadaku sambil menyerahkan sepucuk 
surat kepadaku dari raja Ghassan. Karena 
aku dapat membaca dan menulis, maka aku 
pun memahami isi surat tersebut. Ternyata 


1147 



isi surat tersebut sebagai berikut, 'Kami 
mendengar bahwa temanmu (maksudnya 
adalah Rasulullah telah mengucilkanmu 
dari pergaulan umum, sedangkan Rabbmu 
sendiri tidaklah menyia-nyiakanmu seperti itu. 
Oleh karena itu, bergabunglah dengan kami, 
niscaya kami akan menolongmu.' 

Selesai membaca surat itu, aku pun berkata, 
'Sebenarnya surat ini juga merupakan sebuah 
bencana bagiku.' Lalu aku memasukkannya 
ke dalam tungku dan membakarnya 
hingga musnah. Setelah 40 hari lamanya 
menjalani pengucilan umum, ternyata wahyu 
Rabb pun tidak juga turun. Hingga pada 
suatu ketika, seorang utusan Rasulullah 
jgj mendatangiku sambil menyampaikan 
sebuah pesan, 'Hai Ka'ab, sesungguhnya 
Rasulullah H memerintahkanmu untuk 
menjauhi istrimu.' Aku bertanya, 'Apakah 
aku harus menceraikan atau bagaimana?' 
Utusan tersebut menjawab, Tidak usah kamu 
ceraikan. Cukup kamu menjauhinya, jangan 
mendekatinya.' 

Lalu aku katakan kepada istriku, 'Wahai istriku, 
sebaiknya engkau pulang terlebih dahulu ke 
rumah orang tuamu dan tinggallah bersama 
mereka hingga Allah memberikan keputusan 
yang jelas dalam permasalahan ini.' Ka'ab bin 
Malik berkata, 'Tak lama kemudian istri Hilal 
bin Umayyah perg? menemui Rasulullah 
sambil bertanya, *Wahai Rasulullah, Hilal bin 
Umayyah itu sudah lanjut usia dan lemah serta 
tidak mempunyai pembantu. Oleh karena itu, 
izinkanlah aku merawatnya.' Rasulullah pun 
menjawab, 'Jangan. Sebaiknya kamu tidak 
usah menemaninya terlebih dahulu dan ia 
tidak boleh dekatdenganmu untuk beberapa 
saat.' 

Istri Hilal tetap bersikeras dan berkata, 
'Demi Allah ya Rasullah, sekarang ia 
tidak mempunyai semangat hidup lagi. la 
senantiasa menangis, sejak mendapatkan 
permasalahan ini sampai sekarang.' Ka'ab 


bin Malik berkata, 'Beberapa orang dari 
keluargaku berkata, 'Sebaiknya kamu 
meminta izin terlebih dahulu kepada 
Rasulullah dalam masalah istrimu ini. Karena 
Rasulullah sendiri telah memberikan izin 
kepada Hilal bin Umayyah untuk merawat 
suaminya.' Ka'ab bin Malik berkata, 'Aku tidak 
akan meminta izin kepada Rasulullah dalam 
persoalan istriku ini. Karena, bagaimanapun 
aku tidak akan tahu bagaimana jawaban 
Rasulullah nanti jika aku meminta izin kepada 
beliau karena aku masih muda.' 

Ka'ab bin Malik berkata, Ternyata hal itu 
berlangsung selama sepuluh malam hingga 
dengan demikian lengkaplah sudah 50 malam 
bagi kami terhitung sejak kaum muslimin 
dilarang untuk berbicara kepada kami. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Lalu aku melakukan 
shalat Subuh pada malam yang ke-50 di 
bagian belakang rumah. Ketika aku sedang 
duduk dalam shalat tersebut, diriku diliputi 
penyesalan dan kesedihan. Sepertinya bumi 
yang luas ini terasa sempit bagi diriku. Tiba> 
tiba aku mendengar seseorang berteriak 
dengan lantangnya menembus cakrawala, 
'Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralahl' Maka 
aku pun tersungkur sujud dan mengetahui 
bahwa aku telah terbebas dari persoalanku. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Kemudian Rasulullah 
^ mengumumkan kepada kaum muslimin 
usai shalat Subuh bahwa Allah menerima 
tobat kami setelah beliau shalat Subuh. 

Maka berdatanganlah orang-orang yang 
mengucapkan selamat kepadaku dan 
kedua temanku. Bahkan, ada orang yang 
berkendaraan kuda datang untuk memberi 
ucapan selamat kepadaku juga dari suku 
Aslam yang lari untuk menyampaikan kabar 
gembira kepadaku, tetapi suara jeritan 
itulah pertama yang aku dengar. Karena 
itu, setelah sampai kepadaku langsung aku 
buka bajuku dan aku berikan kepadanya, 
sebagai imbalan atas ucapan selamatnya 


1148 



yang ia teriakkan dari jauh itu. Dan ketika aku 
pergi menghadap Rasulullah, orang-orang 
menyambutku dengan ucapan selamat atas 
tobatku yang diterima Allah. (Begembira atas 
tobat dan ampunan Allah kepadamu)) 

Sesampainya di masjid, Rasulullah ^ duduk 
dikerumuni oleh shahabat. Maka, bangunlah 
Thalhah bin Ubaidillah untuk menyambut dan 
memberi salam kepadaku. Demi Allah, tak 
seorang pun dari shahabat Muhajirin yang 
berdiri selainnya, karena itu aku tidak akan 
melupakan tindakan Abu Thalhah itu." 

Ka'ab berkata, "Ketika aku memberi salam 
kepada Nabi $g dijawab dengan muka 
yang berseri-seri karena sangat gembira, 
lalu bersabda, 'Sambutlah dengan gembira 
sebaik hari yang tiba padamu, yang tidak 
pernah terjadi padamu sejak dilahirkan dari 
perut ibumu.' Lalu aku bertanya, 'Darimu ya 
Rasulullah, atau langsung dari Allah?' Nabi 
menjawab, 'Bukan dariku, tetapi langsung 
dari Allah.' Dan sudah biasa Nabi jgg jika 
bergembira maka bersinar wajahnya bagai 
belahan bulan. Kami mengenali itu. 

Kemudian aku tetap duduk di depan Nabi 
lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sebagai tanda 
syukur atas pengampunan yang diberikan 
Allah, aku akan sedekahkan semua hart a 
kekayaanku untuk Allah dan Rasul-Nya.' 
Rasulullah bersabda, 'Tahan sebagian 
hartamu maka itu lebih baik bagimu.' Aku 
jawab, 'Dika demikian, maka aku menahan 
bagianku yang ada di Khaibar.' Lalu aku 
berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh Allah telah 
menyelamatkan aku karena berkata benar, 
dan untuk melanjutkan tobatku aku tidak 
akan berkata dusta selama hidupku. Demi 
Allah, aku tidak pernah melihat seorang 
muslim diuji karena berkata benar seperti 
yang terjadi padaku, dan sejak itu aku tidak 
pernah sengaja berdusta hingga hari ini. Dan 
semoga Allah terus memeliharaku hingga 


aku mati. Maka Allah menurunkan ayat (yang 
artinya): 

'Sesungguhnya Allah telah menerima tobat 
Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang- 
orang Anshar yang mengikuti Nabi dalam 
masa kesulitan, setelah hati segolongan dari 
mereka hampir berpaling, kemudian Allah 
menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada mereka. 

Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan 
(penerimaan tobat) mereka, hingga apabila 
bumi telah menjadi sempit bagi mereka, 
padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun 
telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta 
mereka telah mengetahui bahwa tidak ada 
tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan 
kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima 
tobat mereka agar mereka tetap dalam 
tobatnya. Sesungguhnya Ailah-lah yang 
Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah 
kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama 
orang-orang yang benar.' (At-Taubah: 117- 
119)) 

Demi Allah. Aku merasa tiada nikmat yang 
diberikan Allah kepadaku setelah mendapat 
hidayah masuk Islam, yang lebih besar 
dalam perasaanku daripada mengaku 
yang sebenarnya kepada Rasulullah yang 
seandainya waktu itu aku berdusta lalu 
binasa bagaimana orang-orang yang telah 
berdusta, sebab Allah berfirman terhadap 
orang-orang yang dusta dalam wahyu 
sejahat-jahat yang disebutkan, yaitu dalam 
ayat 95-96 surat At-Taubah: 

'Kelak mereka akan bersumpah kepadamu 
dengan nama Allah, apabila kamu kembali 
kepada mereka, supaya kamu berpaling dari 
mereka. Maka berpalinglah dari mereka, 
karena sesungguhnya mereka itu adalah 
najis dan tempat mereka Dahanam, sebagai 


1149 



balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan. 

Mereka akan bersumpah kepadamu, 
agar kamu rida kepada mereka. Tetapi, 
jika sekiranya kamu rida kepada mereka, 
sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang- 
orang yang fasik itu.'" (At-Taubat: 95-96)) 

Ka'ab berkata, "Maka kami bertiga tertinggal 
ditangguhkandarimerekayangtelahditerima 
oleh Rasulullah ^ dan dimintakan ampun 
ketika mereka telah berani bersumpah, 
sedangkan urusan kami ditangguhkan 
sampai Allah sendiri yang memutuskannya. 

Maka dengan demikian arti ayat, 'Dan 
terhadap tiga orang yang ditangguhkan,' 
bukan berarti tertinggalnya kami dari perang, 
tetapi tertundanya pengampunan kami dari 
orang-orang yang berani bersumpah dan 
membawa uzur kepada Nabi sehingga 
diterima dari mereka, sedangkan kami masih 
ditangguhkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Hadits Ka'ab bin Malik dan firman Allah 
Ta'ala: "Dan terhadap tiga orang yang 
ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka". 
(79)) 

Penjelasan 

yjc : Tabuk adalah sebuah tempat sejauh 
sepuluh marhalah menuju Syam. Kata Tabuk 
tidak bertanwin karena muannats dan nama, 
atau ditanwin dengan dimaksudkan sebuah 
tempat. 

fJ : Allah tidak mencela seorang pun. 
d&S - : Dari perang Badar. 

J£j> : ‘ir adalah unta yang membawa 
barang. 

: Maksudnya di antara kaum muslimin. 

: Orang-orang kafir Quraisy. 

Vl5] \y : Kami mengadakan perjanjian. 
ci $ : Penggantinya. 


'j & : Lebih besar sebutannya. 
jljil cib £ : Maksudnya perang Tabuk. 

IftJL <Sj3 - Mengesankan yang lain. 
adalah Anda menyebut suatu kata yang 
memiliki dua makna, makna pertama lebih 
dekat dari makna lain, sehingga dikira yang 
dimaksud adalah makna dekat, padahal yang 
dimaksudkan adalah makna yang jauh. 

Ijijijl iilb doK : Maksudnya perang Tabuk. 

: Padang pasir tanpa air, dikhawatirkan 
membuat orang mati. 

: terungkap, terlihat jelas. 

L*\ \j$Zi : Agar mereka mempersiapkan 
segala kebutuhan yang diperlukan dalam 
perjalanan perang ini. 

: Nab i ^ menyamp aikan tujuannya 
secara jelas. 

: Dalam bahasa Arab, diwan artinya 
kumpulan lembaran-lembaran, atau buku 
berisi catatan nama para prajurit dan orang- 
orang yang mendapatkan tunjangan. Asy- 
Syihab menukil dari Al-Marzuqi dalam 
Syarhul Fush-hi, diwan adalah bahasa Arab 
dari kata dawwantu al-kitab artinya aku 
menata dan menulis buku dengan rapi, 
karena di dalam buku tersebut berbagai 
kondisi orang dicatat dan ditulis. Inilah 
yang benar, kata ini bukan berasal dari 
bahasa asing yang diarabisasikan. Demikian 
penuturan Asy-Syihab. Dinukil dari ulasan 
Ahmad Muhammad Syakir untuk kitab A/- 
Mu'arrab karya Al-Jawaliqi. 

SJ jkz . : Karena banyaknya prajurit. 
iLiitLi :Lantas. 

if l : Lelah dan berusaha sekuat tenaga dalam 
sesuatu. 

l£i flj : Maksudnya bekal 

perjalanan. 

$ jJu : Setelah mereka semua berangkat. 

: Para prajurit sudah tiba lebih dulu. 


1150 



j&Ji *Ii£ : Dikiranya sikap nifaq. 

ji&c !i : Memandang sisi tubuh, kata 
kiasan untuk orang bangga diri dan sombong. 
Atau memandang pakaian, sebagai kiasan 
pakaiannya indah dan menawan. Orang 
Arab menyebut pakaian indah ‘athaf, karena 
pakaian melekat di ketiak. 

ShlS : Kembali ke Madinah. 

c JuJSj : Lantas. 

liili : Kedatangan beliau. 

£!5 : Hilang. 

cJ&l* : Aku bertekad untuk itu. 

U : Orang-orang yang tidak ikut 
perang Tabuk karena malas dan sifat nifaq. 

: Menyampaikan alasan. 

: Sisi lahir mereka. 

jl mengikuti 

pola kata wa'ada, artinya aku menyerahkan 
urusan kepada-Nya. 

jjSil iBlli- U : Apa yang membuatmu tidak 
ikut berperang. 

oJci' : Aku membeli. 

: Tungganganmu. 

4>^jJij : Tunggangan, bentuk tunggalnya 
rahilah, tidak mengikuti bentuk kata aslinya. 

Slii : kefasihan, kekuatan dan keahlian 
dalam berbicara, dimana kata-kata yang 
dikaitkan kepadaku diterima dan tidak 
ditolak. 

: Hendaknya mereka bersegera. 
kJ *4 - : Maksudnya marah. 
jlij jiij : Mereka melompat. 

: Maksudnya sebagian dari dosamu. 

jliiill : Beri’rab rafa’ karena kata-kata (uDlT), 
karena isim fa’il berfungsi seperti fungsi fi'il- 
nya. 

: Mencelaku dengan keras. 


«SlSJi l«i : Dengan rafa’, maksudnya khusus 
untuk tiga orang, sama seperti doa berikut 
ini, l^i $\ (ya Allah! Ampunilah 
kami, golongan ini), munada, sifatnya. 
Adanya mereka diberi jawaban seperti itu, 
karena aslinya memang seperti itu, lalu 
dinukil untuk makna yang dikhususkan. 
Setiap kata yang dialihkan dari suatu bab ke 
bab lain, i’rabnya mengikuti aslinya, sama 
seperti fi’il-fi’il ta'ajjub. 


J> j£?\ jjJI c£ : Maknanya; 


segalanya berubah bagiku, bahkan bumi. 
Bumi terasa asing bagiku, seakan menjadi 
bumi yang tidak aku kenali. Perasaan ini 
dirasakan orang yang sedih karena apa 
saja, bahkan perasaan seperti ini juga ia 
rasakan di dalam dirinya sendiri. As-Suhaili 
menjelaskan, Nabi alg sangat marah terhadap 
orang yang tidak ikut dalam perang meski 
jihad hukumnya fardhu kifayah, namun bagi 
kaum Anshar hukumnya wajib ‘ain, karena 
mereka berjanji setia untuk berperang. 
Buktinya adalah kata-kata kaum Anshar 
kala mereka menggali parit besar di sekitar 
Madinah; 


Kami-lah yang berjanji setia kepada 
Muhammad 


Untuk berjihad selama kami masih hidup 

Untuk itu, ketidakhadiran mereka dalam 
perang Tabuk ini merupakan dosa besar, 
sama seperti melanggar perjanjian yang 
mereka buat. 


liSilli : Tunduk. 

: Yang paling muda dan paling 
kuat di antara mereka. 

£ Jssfj : Aku berkeliling di pasar-pasar. 

j^lll : Aku memandangnya secara 

rahasia. 

^liJl : Sikap berpaling orang-orang. 

: Aku naik ke atas dinding. 


1151 



fjc lj li : Karena larangan umum untuk 
berbicara dengan mereka yang tidak ikut 
perang. 

illio' : Aku memintamu karena Allah. Kata ini 
berasal dari kata nasyid artinya suara. 

fk' lil : Ini bukan kata-kata untuk 
Ka’ab karena ia tidak meniatkan hal itu, 
karena berbicara kepadanya dilarang Nabi 
3 g, ia hanya memperlihatkan keyakinan diri. 
Misalkan seseorang bersumpah untuk tidak 
berbicara dengan Zaid, lalu Zaid bertanya 
sesuatu padanya, kemudian ia menjawab, 
"Allahu a'lam,” bukan dengan maksud 
menjawab atau memperdengarkan kata-kata 
kepadanya, ia tidak melanggar sumpah. 

jiii-t : Aku naik ke atas dinding rumah 
untuk keluar dari kebun. 

pllll jit itit : Nabath artinya petani dari 

kalangan Aj am (non Arab). Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan, kata ini dikaitkan pada 
kata istinbatul ma yang artinya menimba air. 
Saat itu, mereka berprofesi sebagai petani. 

JJ J.HJI Jit* : Maksudnya orang-orang 
tidak berbicara pada Ka’ab bin Malik, mereka 
hanya menggunakan bahasa isyarat, sebagai 
penekanan untuk memutuskan hubungan 
dan berpaling darinya. 

Jlli. JUi : raja Ghassan, namanya Jabalah bin 
Ayham. 

iZlaZ Sj Jii' : Di suatu tempat di 

mana hak-hakmu terbaikan di sana. 

ilL*\y \L ji-l* : Kami akan menyertakanmu 
dalam kenikmatan dan kekuasaan yang kami 
miliki. 

ijitj* U3 : Saat aku membaca surat raja Ghassan. 

oJl2* : Aku menghampiri. 

: Tungku pembuatan roti. 

: Aku menyalakan tungku itu dengan 
surat tersebut. 


jLLj hjaI ^ • Agar ia 


melayani keperluanmu. 

l>\i jij Ulj : Yaitu masih kuat untuk melayani 
diri sendiri. 


,3—13 jp dJli : Maksudnya hatiku serasa 
sempit, tidak muat untuk kesenangan dan 
keceriaan karena sangat terasing dan sedih. 

llLj IL J>jH\ Jc. oiu >j : Padahal bumi luas 
dan lapang. Kata-kata ini perumpamaan 
bagi orang bingung menghadapi urusannya, 
seakan ia tidak menemukan tempat untuk 
merasa tenang, ia selalu merasa resah dan 
berkeluh kesah. 

jjt : Naik ke atas. 

Q ? : Sebuah gunung familiar di Madinah. 

: Bergembiralah. 

JS \j : Memberitahukan. 

: Ke arah. 

Mrjt Jij J&j : Mendorong kudanya untuk 
berlari kencang. 

U-j* : Sekelompok demi sekelompok. 

j : Jalan dengan kecepatan antara berjalan 
biasa dan berlari. 

odtl laid! Hj : Maksudnya kabar gembira 
yang disampaikan Thalhah kepadaku terkait 
penerimaan tobatku. Aku selalu teringat 
kebaikannya itu, dan aku berhutang jasa 
padanya. 

jLj lit i i!if : Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath, dipertanyakan terkait 
rahasia batasan potongan bulan dalam 
kata-kata Ka’ab ini, padahal sebagian besar 
kata-kata orang fasih menyamakan wajah 
orang dengan bulan tanpa batasan. Seperti 
disebutkan sebelumnya dalam sifat Nabi slg, 
para sahabat menyamakan wajah beliau bak 
mentari terbit, juga dengan persamaan lain. 
Ka’ab bin Malik, yang mengucapkan kata- 
kata ini, termasuk salah seorang pujangga 
dari kalangan sahabat. Ka’ab terkenal di 


1152 



bidang syair. Untuk itu, kata-kata yang ia 
sebut perlu dibatasi untuk suatu hikmah. 
Pengecualian warna hitam pada bulan yang 
dituturkan sebagian orang, tidak kuat untuk 
batasan kata-kata ini, karena yang dimaksud 
adalah menyerupakan wajah Nabi jg 
dengan cahaya dan sinar bulan. Cahaya dan 
sinar bulan hanya terlihat sempuma pada 
batas minimal potongan murni bulan. Ada 
sejumlah penjelasan terkait gambaran sifat 
Nabi sg£ ini, di antaranya mengisyaratkan 
pada dtik sinar terang pada wajah beliau, 
yaitu di bagian dahi. Pada bagian ini, raut 
kegembiraan terlihat, seperti dikatakan 
Aisyah, "Beliau gembira, raut-raut muka 
beliau bersinar.” Seakan Ka'ab menyamakan 
sebagian wajah beliau, sehingga tepat jika 
Ka’ab menyamakan sebagian wajah beliau 
dengan sebagian potongan bulan. 

iL. : Yaitu binar wajah beliau kala 

gembira. 

JU o' : Aku menyedekahkan seluruh 
hartaku. 


: Kata untuk sesuatu yang disedekahkan, 
seperti disebut dal am firman Allah 
"Ambillah zakat dari harta mereka, guna 
membersihkan dan menyucikan mereka." 
(At-Taubah: 103). Disebutkan dalam Ash- 
Shih&h ; shadaqah adalah sesuatu yang 
disedekahkan kepada orang-orang fakir 
semata karena Allah dan Rasul-Nya. Untuk 
itu, J) di sini bermakna J (untuk). 


ell ji>- ilUU j liLic tli_*i ; Nabi ^ 
memerintahkan Malik untuk menyedekahkan 
sebagian harta saja karena beliau khawatir 
Malik tertimpa kesulitan karena kemiskinan 
dan khawatir Malik tidak sabar menghadapi 
kehidupan sulit. 


iii tiif flit U 

$$ \lf Cfllj <ju J>!j) (lUS ojfS : 


Maksudnya lebih memberikan kenikmatan 
padanya. Bala' dan ibla' bisa digunakan 
untuk kebaikan dan juga keburukan, namun 


ketika disebut secara mutlak, umumnya 
untuk keburukan. Ketika dimaksudkan untuk 
kebaikan, diberi batasan seperti yang tertera 
dalam kata-kata hadits ini; J^t ll. 
“Sungguh, Allah telah menerima tobat Nabi," 
(At-Taubah: 117). Allah mengampuni Nabi ^ 
karena memberikan izin kepada orang-orang 
munafik untuk tidak ikut perang, ini sama 
seperti firman-Nya, “Allah memaafkanmu 
(Muhammad). Mengapa engkau memberi izin 
kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), 
sebelum jelas bagim u orang-orangyangbenar- 
benar (berhalangan) dan sebelum engkau 
mengetahui orang-orang yang berdusta?" (At- 
Taubah: 43) " Dan bersamalah kamu dengan 
orang-orang yang benar." (At-Taubah: 119). 
Yang benar imannya, jangan kalian bersama 
dengan orang-orang munafik yang tidak 
ikut berperang, atau ikutlah bersama orang- 
orang yang ikut berperang dan aku (Nabi j§) 
tidak mendustakannya. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ulama menyatakan, kata ~i 
dalam N o' adalah huruf tambahan. 
Maknanya; bahwa aku mendustakannya, 
sama seperti yang disebut dalam firman- 
Nya, “Apakah yang menghalangimu untuk 
bersujud (kepada Adam) di waktu Aku 
menyuruhmu?" (Al-A’raf: 12). Nabi ^ 
berkata kepada orang-orang yang berdusta 
kala wahyu turun kepada beliau, "Kata- 
kata paling buruk yang pemah diucapkan 
kepada seseorang,” maksudnya si pendusta 
mengucapkan kata-kata terburuk. 

filii' 'Si : Ketika kalian pulang dari perang 
dan menemui mereka. “Allah tidak akan rida 
kepada orang-orang yang fasik." (At-Taubah: 
96) Maksudnya, keridaanmu semata tidaklah 
berguna bagi mereka karena Allah murka 
kepada mereka, mereka patut mendapatkan 
siksa, cepat atau lambat. 

\JSS- ok- : Kala mereka tidak ikut berperang 
karena uzur. 


1153 



tefe : Menunda. Al-Hafizh menjelaskan 
dalam Al-Fath; intinya, Ka’ab menafsirkan 
firman Allah ess , “ Dan terhadap tiga orang 
yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi 
terasa sempit bagi mereka, padahal bumi 
itu luas dan jiu/a mereka pun telah (pula 
terasa) sempit bagi mereka, serta mereka 
telah mengetahui bahwa tidak ada tempat 
lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada- 
Nya saja, kemudian Allah menerima tobat 
mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang." (At-Taubah: 118). Yaitu 
mereka yang diakhirkan hingga Allah 
menerima tobat mereka, bukannya tidak ikut 
berperang. 

yU# : Penundaannya. 


HADITSUL IFKI (TUDUHAN DUSTA) 
DAN TOBATNYA PENUDUH ZINA 


HADITS ICE- 1763 


aIIc- 4JJ1 ^4^ -wir 

cJil ip\J u jai i$j j\i jo. (jjLij 
\l\ jii} £& &\ &\ jpj j£ 

‘4-4- J4^ Af'jj' jo ^>1 *\j\ 

cJli AJW jJuoj 4»JlC- Ajjl Ajjl I 4 J 

Wrf 4 ^ 

jJLy 

JJ3V5 c jrSji £ j£{ jjil U jJu 

jin jjij y 1S1 .\s>j 4 * 

j* UjjS Jlij a 53> j-o fJuj 

IjSF jU iy 5ST t jUi \3 


j • *? •• • 5 "f *• I J ** ^ wti 

t • ^ > i-'i? •? i 

jJL& old C m uli <^1*4/ 

'5fJ» *” "" 

<coL»ji j3 cjllt j* «,J 
jjjJl JaA^I jlslj :cJ\l ojlaljl 

(5j«? jp ‘ J- 

4k $ ‘*5* 4%'} ^ tS$ 

jiii: j3j ji£ j3 fe. «3i$ Si j§ 

jjJ j^ aaL»JI jA5” \j UjI 

£•- 1 •* j 4 s' ^ > \ +* ^ ^ . 0 • Si, 

AJjO- C~0 j sjJL^j s_^aSj Jo- ALA*- £}iJl 

1 ■> • ^ . j,'' *t , , 5 s 11 st ^ 

JAC 1 jj Imi J 1 I^aAaJ} J*«jl OX *> - 

I 4 J jllij jyj& C«i?0 JLoi-i U JUU 

j •> 1 t' > • 2'^ j j . >° 

CmJ C»W> ^ 

1 r? s. *»> t ,< . 

Ul LOm 3 t^ JU A yn ^ ^ ' \ Ow>U9^ (O 

tj\yuo ij&j i£**+S jjjulc 3 4UkJl>> 

j!3J Or? p 

♦ ^ *• a. ^ 1 *** • * ^ 1 * «" «* 9 *"■' « 

^3^*3 31^/ JjIa JJL& ^m^i3 

cJkjLxwill ol^u^l jlj J^j ijlj Jo- 

l"l . k y | ^ C ^ ^ *»• * » «■* 0 — ® 1 

u^-j 04^ 

AJU Cami Slj (A^i£=u luifej Uo 4JJI»J 

S(J*jS «aJoJ3 ^U1 ajc-U»^-*1 

J ijju jikjli l^oS^ <1^31 c-kA9 (Ujj fc 

‘5j44 3*31 ‘cTi^ 

dif 3$ JjS li jjl J§ elli ji ayi :cJ\i 

1 ^ J ^ ^ I 3 w ^ "? ^ ^ f ^ • i 1 ^ ®v 

ib **^0 3^ Jji— j^ *4^ 

uJUfr Aj oa?Cj_j ^Li>J Jo AjI OjO-i 


1154 



s 'i*\ l 4 *f£-*i Its- . i •' .■*• 

:wul 8 Jj£- Jl4j AJUmaOj B^juJ 

c^y o? '■‘45 j*' ji 

V <JJ>T ^ 4 <0 jii di i 2 f} .Lnsi £ 

JljtJ ijjl jli Uf 4 ;^l& jl^jl 'a^ ^ J ^U- 

Jjk 6 ? 4 oi 4 * & J>~ d'i$ 015 

* 

U J 44 0 » iSjfc Jlf : 5 j> jll 

5 %} Jjl :Jvl <f$\ & :j_ 4 j jtli 
:* 4 \ft Jll 5 llj p i s a lg <S?j£j 

i\ dJajj jL> C J&Lill 44 ' 

^*—i Si cjI^wjI j ^5 ^ jjiJ J -^13 

4 ^ jf &J*J & «S ^ ^ 

^ Jidii (Juj &i ji^i j 4 j j* 

■?«■' - ji- 4 4 •- .-?i *»" ;f-» ■*♦ -f-**/* 

Jj-j ijp cr“-^ Ctte* ^ “ 

?•? 4 .i' si **t -f -, *f- Ai ■? - i.i 
•»ijj : (J_J- 4 J ^L* o 3 Jit 

jiJb ^au-l 'j/j Jos i- 3 j*a i> jL> pisuo 

S?-* f 1 £■ O+U OS’ (j»- 

W & 'v &5 fiJSS 5 $ £f ei> J 3 

» <y jsa i«s 6 ? # 46 ^ Ji 

:ASUj£ 

pi_j t$ &> (J 55 ‘jfA f 5 fif ciiJSiiS :cJ\l 

CXo OU ^ c^kJl ^ 
(ji ^XLLa \ 4 l 3 ( 3 ^ 4 a 3 l ^£=J y|l aJU> < _^o\t 
f !3 Jill JJiiJl 4 \lc> Qi AjUi 
^a-*^ f I ^jA *3 U»L. ^ Uty 0 «* 
j 4 :\^3 cJlaS 3 


Us* ^ :cJul 5 Jo JLfri SU-j & 1 si Ji u 


^jo-U jll U : cisj : Jll jll £ jj^l jjj 
jj- Lbj* OiSjll : Jll tili')/l Jjbl (_Jji 


4)1 J 4 j jp jiS ^ Jl Jfj 41 

Jil^u^:jll^* 44 fLj^Al 


• 41:1 ji JLg !3 ^ i$ gJ ji i oi® 
JG 4 Jl Jj 4 ; J, : Jll 44 i>f j^' 
llu 54 ! 5 : Ji Jil jjuj Ji 5 il 

coif Oil Jlc- jji JJ U Jll jlli]| 

Sl| \ j\jb I 4 ) >lf{4> J ^>3 Ji»j Jal #l^«l 
Jj j! jdii jGj Jis dj& 
llii Jj Jil ?uj J 1 D 1 

ii • - f ->fC,, ?»- , > ■ ' • f S - 

r 3 ^ J- ^ 


^£=ol 


^ pSj Ji 41)1 Ji 4 ' J 4 j J« 

(^>- <Jjj (ft 2 ji \Su\j M^Jlfi yl (ji 

: Jll 4^' JlJl i£ lifcjJJ J ‘14 J ‘lT'J'I 

Ai Ji 41 j^j jp fcd iltl 

fii * J' s^!l? ^ 4 -j 

S/l pixi Slj Jilbl :aJ»CiI jlil ^mou 3 4 


4 i)l jliJ jj 4)1 j^j U : jlil « 2 j^ ll!j SJ 5 . 
aliis n,iii jij j$ 1 * 5 - ^!3 
sjy jJij Ji 4 i)l Ji <dil jjlj \pjj Jll 

♦ n s 1 ■’* - , S • *f- ?- i,* - • f •:, ;-r 

SCS - J - 6 •jfj 3 G' : 

5 °i ijifr J 13 ii Jiu a£*j c $^!3 ; » 3 i^ ^ 

**’ — <* 

^,'C s s u i- - 2- ,- ,-5f f > 1 t f ,4s 
fU> AjjL> I 4 JI c^^a.oiC^i Ja 3 


1155 



^IaI :cJll aJlS" 1^3 ^>15)1 (jtsl jbjifi- jc 

j JucL*li i^ajj jJuL} *Jl& 4)1 ^<3 4)1 Jj^ 

jlii \j :JU3 tj^Jl jpjij ‘§' 

obi <u* ^gib ^ Jfj # Jp*»j ^ <>*^1 

JiSJj g£ ^ j£? J- c*43 U 4)13 3*1 £ 

^ ^ *3* c4& u ^jiyn 

>1 o& :cJ\l ggS ^ J^l jp 

iu ajief in jpj g & : jul j^S» ^ 

i^ib^l o!3 j*S^li if 

:cJl3 jJ^ll UJxii 125^1 ^jiU 

j? 6^> f? 

6§ :cJl3 gjjil Jji jij ssa y JJ4, jij 

‘iloU <uil2s»-l ££a)j tiUi jJ 

j^iS Vs Alas S 4)1 jUl :^J jus 

JU3 «3ju o p£- ^Jl jjt)j tj$ja>- ijl Ju^il j*U3 
^i?,? •* s 7 •* 1-7 -.1 j • -7 - ''.? '' i ' > • • - , 

<21)13 AjJJuJ 4)1 -Lx) Co JO :oiUfr .y jJud 

J *» J • • ** ** 

‘jCil jUj :cJ\l jjC JiljSi JilLi 

4)1 Jj-*£J bkfoi i' b** 0*3^*' 

fIS mJvS jSlji jp j$! jfcj *3^ tP 

ji. ffUEsi jj^j *3* 4n j-3 4n jji 

S * <2US g£ c4^1 :cJl! cillj 

• > *5 " • • - ,^f •"'*{, • 7 ,S 

(^cLJ C-f==u 4 Jj t^XLft 3 b ^ 

di Je«^' Vj *£* si ^ ^ 

oUli 3b? Q3 3^/ Jjli 2&5l 0? ^ 


<S^ ^ Coil2**»l3 t^y^ajl U|3 

:cJ\J jCo cJwL>t3 1$) Coi\l 

flj :cJi3 jj£ yi ijdLJ ulE fLj 

^ 1/4*° l — ^ J - 3 J l^M ‘Jil ^ ‘3’i^’ 

4)1 jj-lj :cJl5 3ji, 3, 6^1 

uLjj cJS" l25j lo^ellt^^ijlliilftij 

coju >c.4.D 1 cc5" ^13 4<)1 
oij toij jo «_d^c>i 12 [<jux)i 5 ^ 4)i 3^3 <4)1 

4A)1 J3 4)1 jj-Lj ^ dU :cJ\l & 4)1 

> • 5 f., s- • . ^-rs >Sw :* S[ ** *T - 

AJLa ^w>I U <^lO jfll) (AJjULo ^ .CC* 

*3© 4)1 33 4)1 J}ij 4^1 5^ 

jj5?u^iu4)i3 r^ijiii jisQJifLj 
j^OJ'l cJui jaJu<3 4lfr 4)1 33 4)1 

: Jl cJll j\3 jdLLj 4lfr 4)1 J3 4)1 

413 4)1 J3 4)1 (Jpji £ 3 j^? u 4)13 

I 33 I Si <3^)1 AJjl>> UI 3 :cJUb jULLj 

i23 jjj 443 JJ5 4 j )3 *31 ^ 5 Tj 2 i 

ijid aj jL3l3j jLdayj,)! 3 Ja^ 1 (J3* <io jjLl 
CJjJcl JjJj 3^3 JuO) J Al)^J 31 |0^=4 cJld 

^ m 2 ^« ^ >• ?? j*r ° 35 .,, of *> *» 

(44^ ^1 ai Lo 4 iJy <^w a^"£U 

&> J4i b?Vl Vs f&Jj 34?^ 4)153 

(£)jJuej U ^ JUL«J1 4)13 jUis) j\3 

•if - . . 


1156 



/L a>i it i, if ^ 

j&ij * 5 i iil ji jil .Jji; ^ jf ji/ci^ 

<i« Jjij fC « P? ^3% & tP & 

o' 

Cfg M ££ H j <LJ2 jLj gz, At 
itek: $* « a *6 *3* jjit jt «cJl Ji( 

& «#S' & ^ & 

jji! tjil j)l3l jij oli {£ ouil 

<Jlfr 

* 3 * At At j£j ^ :cJtl 

ja&5 <4 jjt ci& jij jLj 

Jg III At d Site c :Jvl if t* 
fjifa 4A3V3 :ciii : J\ :citl 
At Jjifj :cili Jfj j* ail ^j&fa jtfl <<dl 

JU2 

Si z~a£- cU^JU pjjJt Op 
ol ji j jo-^-a O^ jjS l5^!3 ‘(5^1 (Of <T**“*^ l 

oiy^g p&jA if^jj y& 

g* t^tfSjJ iy iilpli ipilj tj£ jljJJL 

o» * ■'i *» f* i x *" 4 it 1 1 if*' #c ! i? , -j **'*'*? 

■UP dbJjW gUjJuJu yu jj **U <p|jL$Ja Ajujb 

is^jj f^:ia 45 j\ j*j yjjj ojfe&' f* iii 
4 »ite j&tff u 4 jAJLJ grfg gSit 4 

U ^JaAl^U PjJjjuj |a^a?\»te SjjJjj i[ 

i a O' • o^ o I ^ ^ ijo i? ! | A T " •*1 

4jjl XLt UJb 4j jaJX’ 4j a^bu 

• { jot ■» • i -* i- *>!S > ~ * a Ci 0 f ~ 

(jl UJ Jjsj Lo |»iu3 ijlj ^»j>rt P 


At jlfcigi j^fafr ffij fo e&4i tig jfcs 
At oSs &*P f# i| Hi «iy 5^ i? 

il ijl? Oi^l 5j j^> A I} tco^l fisj 

4 j^f olle. fiS J^it; ijjl 4li>llil 
VJj Oi^ S filfj fll At} .^13 ddit 
Jjij At 5fj A#jj At jJJ 
i^3 o^»‘»‘ii 03^ !3*^ ^ I3^ia ii^i 

j^1J13 «\Jm 9 u 3U^\3 4j\d ^^iJI 03^ ( **jo 

A|3 itiS 4JJt Or^J ill ^1 

tjJJj pf 4.x. Jtj ‘^ZrsuJ* J^aaJt l^Jjl JjGS/j 

At jli 4 o^»3 6&1A3 4j45t jjt 
fi=J At j4*5 pi pjii Sf t^kjj t^j 

' ' • ■* «i ' 1^1' "'Mi ? t J' » 8 - , ?il«' 

'r w ^ t ^l iifji CH^I 0 \ ‘Wy 

1*4)3 53^-^ 13 Cjjilt 4 |^«3 CJ^jit cJxxtt 

• • •?, *•»•>? 5 ? • *T " •>' != -•" 9 **. - K|?' 

f4i^b f^-^ l f4^ fii Vl* 1 ^ 

^3 At pjiil gSr ffeb 

clui' i^' ji'> it pt p^LS Jit 
ci^Jt3 cciiJjj pjLib pSiyl 
t pjj^5 iL pj^ obJjt 0^13 

fjpS pjjj 0 ^^ jhjJ 

p^^l^it i^j?fjvi^t>;4tifcAtjjif^ 

i.l- S'- ■* * '1-S1 5 * 1*1 • 1- • T" ■».•■' 

4JUlj :o <r Oj <U-a tdjbl ^ g»«»5 jjp 
5i|UJ jtl ^it jJu i\Sf\\£j,^l4 jp Jiif^ 

-jji jJaiii !,ijigiSj) At j/il jtl u 

Di Ab £ •&&&$ jtl (ft3 1#) 


1157 



u 


^ & jl ^35)1 Jaju ^>1 C&ri 

cJll ill & l&ifa 4 AJ 13 :jvlj $*&&& 

\*\* •* "l 9 *\ u • f • •" , • ■>• «■» • ^ 

^ \xb^ 

^ 4ii jj^j G :cJ\l cGv; j? c4^ 
#} :li|\c. cJ\3 U i>5 ,^3 

*?*& Ji ^Ji ^ $ 

i£Li ciifij :cJ\i ^jjiu &\ \\lX*s fLj 

:ZJ$£> CJll GUjb cXLfj l$J OjG^ *5^ 

* 

5^4^ : Jjiii * jl5 U iJ j*| <5^1 51 45)13 

(Jil L-al^ gJlL£ U o-uj <jjJly 4AJ\ 

45)1 J*x*< ^ «iUi Juu «Ji3 j»j :cJll Jbi 

(tiii^ll 0 -j-X>- i_jL rt r^jUil wAs$” It :<j (JljlixJI <*-^*-1) 


Aisyah $&, istri Nabi $5, ketika para penuduh 
berkata kepadanya seperti apa yang sudah 
mereka katakan maka, ia berkata, "Rasulullah 
sg bila berniat hendak mengadakan suatu 
perjalanan, beliau mengundi di antara istri-istri 
beliau. Bila nama seorang dari mereka keluar, 
berarti dia ikut bepergian bersama beliau. 
Pada suatu hari, beliau mengundi nama-nama 
kami untuk suatu peperangan yang beliau 
lakukan, dan keluar namaku. 

Aku pun keluar bersama Rasulullah $§ setelah 
turun ayat hijab. Aku dibawa di dalam 
sekedup dan ditempatkan di dalamnya. 
Kami berangkat hingga ketika Rasulullah 
telah selesai dari peperangan tersebut kami 
kembali pulang. Ketika hampir dekat dengan 
Madinah, beliau mengumumkan untuk 
beristirahat malam. Maka aku keluar dari 
sekedup saat beliau dan rombongan berhenti 
lalu aku berjalan hingga aku meninggalkan 
pasukan. Setelah aku selesai menunaikan 


keperluanku, aku kembali menuju rombongan 
namun aku meraba dadaku ternyata kalungku 
yang terbuat dari batu akik telah jatuh. Maka 
aku kembali untuk mencari kalungku. 

Sementara itu, orang-orang yang membawaku 
menuntun kembali unta yang aku tunggangi. 
Mereka mengira aku sudah berada di dalam 
sekedup. Memang, pada masa itu mayoritas 
wanita berbadan ringan, tidak berat, dan 
mereka tidak memakan daging. Mereka 
hanya makan sesuap makanan hingga 
orang-orang tidak dapat membedakan berat 
sekedup ketika diangkat, apakah ada wanita 
di dalamnya atau tidak. 

Saat itu aku adalah wanita yang masih 
muda. Maka mereka menggiring unta-unta 
dan berjalan. Dan aku baru mendapatkan 
kembali kalungku setelah pasukan sudah 
berlalu. Maka aku datangi tempat yang 
semula rombongan berhenti namun tidak ada 
seorang pun di sana. Lalu aku kembali ke 
tempatku saat tadi berhenti dengan harapan 
mereka merasa kehilangan aku lalu kembali 
ke tempatku. Ketika aku duduk, aku merasa 
sangat mengantuk hingga akhirnya aku 
tertidur. 

Beberapa saat kemudian, Shafwan bin Al- 
Mu'aththal As-Sulami Adz-Dzakwan datang 
dari belakang rombongan pasukan dan 
menghampiri tempatku. Dia melihat ada tanda 
orang sedang tidur maka dia mendatangiku. 
Dahulu sebelum turun ayat hijab, dia pernah 
melihatku. 

Aku pun terbangun karena mendengarnya 
mengucapkan Inna lillfihi wa inna ilaihi raji'On 
(Istirja') saat mengetahui keberadaanku. Aku 
lantas menutupi wajahku dengan jilbabku dan 
demi Allah, kami tidak berbicara sepatah kata 
pun. Aku juga tidak mendengar satu kalimat 
pun yang diucapkannya selain istirja'nya. 
la kemudian menunduk hingga aku menaiki 
tunggangannya itu, lalu dia menuntunnya 
hingga kami dapat menyusul rombongan 


1158 



setelah mereka singgah untuk melepas lelah 
ketika siang berada di puncaknya. Maka 
binasalah siapa yang binasa. Dan orang 
yang berperan menyebarkan tuduhan adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul. 

Urwah, salah seorang perawi hadits berkata, 
"Aku diberitahu bahwa berita itu dibicarakan, 
disiarkan, lalu dibenarkan dan dikomentarinya 
berita tuduhan palsu dan bohong itu." 

Urwah berkata, "Tidak tersebut nama Ahlul 
Ifki melainkan Hasan bin Tsabit, Misthah 
bin Utsatsah, dan Hamnah binti Dahsy, dan 
beberapa orang yang tidak diketahui. Hanya 
saja merupakan rombongan sebagaimana 
firman Allah, dan tokoh mereka ialah Abdullah 
bin Ubay bin Salul." 

Urwah berkata, "Aisyah tidak senang bila 
ada orang yang memaki Hasan di dekatnya, 
bahkan ia memuji Hasan yang berkata: 

Sungguh ayahku, nenekku, dan 
kehormatanku, semuanya akan kukorbankan 
demi mempertahankan kehormatan Nabi 
dari segala serangan dan cemoohan (Kafir 
Quraisy))" 

Aisyah berkata, "Kami tiba di Madinah dan aku 
menderita sakit selama satu bulan sementara 
orang-orang mulai terpengaruh dengan berita 
bohong ini dan aku sama sekali tidak merasa 
apa-apa. Aku hanya heran dengan sikap 
Nabi 3s yang tidak biasa kulihat, terutama 
ketika aku sakit. Beliau hanya menjengukku 
lalu memberi salam lalu bertanya tentang 
keadaanku, kemudian kembali keluar. Itulah 
yang meragukanku, sebab aku merasa tidak 
berbuat salah. 

Hingga akhirnya aku sembuh dan aku keluar 
bersama Ummu Misthah ke lapangan luas 
di kota Madinah. Kami keluar ke Sana pada 
waktu malam. Di sana tempat kami berhajat 
sebelum dibuatkan WC di dekat rumah, sebab 
itu merupakan adat bangsa Arab di masa 
dahulu jika akan buang air harus menjauh 


sejauh-jauhnya dan rumah, sebab merasa 
terganggu jika WC ada di dekat rumah. 

Maka aku bersama Ummu Misthah, putri Abu 
Ruhm bin Al-Muththallib bin Abdi Manaf dan 
ibunya binti Shakr bin Ami bibi Abu Bakar 
Ash-Shiddiq, sedangkan putranya bernama 
Misthah. Tiba-tiba kakinya tersangkut pada 
roknya hingga hampir jatuh. Secara spontan 
ia lantas berkata, "Celakalah Misthah!" 
Aku katakan, "Sungguh buruk apa yang 
kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela 
seorang yang pernah ikut Perang Badar?" 
Dia berkata, "Wahai baginda putri, apakah 
baginda belum mendengar apa yang mereka 
perbincangkan?" Lalu dia mengabarkan 
kepadaku tentang berita bohong (tuduhan 
keji) itu. 

Otomatis, kejadian ini semakin menambah 
parah sakitku di atas sakit yang telah aku 
rasakan. Ketika aku sudah kembali ke rumah, 
Rasululfah jg masuk menemuiku lalu memberi 
salamdan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" 
Aku jawab, "Izinkan aku untuk pulang ke rumah 
kedua orang tuaku." Aisyah berkata, "Saat itu 
aku ingin mencari kepastian berita dari kedua 
orang tuaku." Maka Rasulullah jg memberiku 
izin dan akhirnya aku menemui kedua orang 
tuaku lalu aku tanyakan kepada ibuku, "Apa 
yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" 
Ibuku menjawab, "Wahai putriku, anggaplah 
ringan urusan yang sedang menimpa dirimu 
ini. Sungguh demi Allah, sangat jarang seorang 
wanita yang tinggal bersama seorang suami 
yang dia mencintainya padahal ia mempunyai 
istri lain, melainkan istri-istri lainnya akan 
menyebarluaskan aibnya." Aku katakan, 
"Subhanallah, sungguh orang-orang telah 
memperbincangkan masalah ini?" 

Maka aku melewati malam itu hingga pagi 
dengan air mata yang tak bisa lagi menetes 
karena habis dan aku tidak bisa tidur 
karenanya hingga pagi hari. 


1159 



Aisyah berkata, "Rasulullah $§ lantas 
memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah 
bin Zaid ketika wahyu belum juga turun untuk 
mengajak keduanya bermusyawarah perihal 
rencana menceraikan istri-istri beliau. Adapun 
Usamah, ia memberi isyarat kepadanya 
dengan apa yang diketahuinya secara persis 
karena kecintaannya kepada rumah tangga 
Rasulullah. Usamah berkata, "Keluarga 
baginda wahai Rasulullah, demi Allah tidaklah 
kami mengenalnya melainkan kebaikan 
semata." Sedangkan Ali bin Abi Thalib 
berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan 
menyusahkan baginda sebab masih banyak 
wanita-wanita lain selain dia dan tanyakanlah 
kepada sahaya wanitanya yang dia akan 
membenarkan baginda." 

Maka Rasulullah memanggil Barirah lalu 
berkata, "Wahai Barirah, apakah kamu melihat 
pada diri Aisyah sesuatu yang meragukan 
kamu tentangnya?" Barirah menjawab, "Demi 
Zat Vang mengutus baginda dengan benar, 
sama sekali aku belum pernah melihat aib 
pada diri Aisyah yang bisa kugunakan untuk 
membongkar aibnya. Kalaupun aku melihat 
sesuatu padanya tidak lebih dari sekadar 
perkara kecil yang ketika ia masih sangat 
muda ia pernah ketiduran saat menjaga 
adonan rotinya, lantas ada hewan ternak 
datang dan memakan adonan tersebut." 

Maka pada suatu hari, Rasulullah jgjjberdiri untuk 
kemudian meminta pertanggungjawaban 
Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda 
di atas mimbar, "Wahai kaum Muslimin, 
siapakah yang bisa mengemukakan 
pertanggungjawaban terhadapku terhadap 
seseorang yang telah kudengar telah 
menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak 
mengetahui keluargaku melainkan kebaikan 
semata. Sungguh mereka telah menyebut- 
nyebut seorang lelaki (maksudnya Shafwan 
yang diisukan selingkuh) yang aku tidak 
mengenalnya kecuali kebaikan semata. Dia 


tidak pernah mendatangi keluargaku kecuali 
selalu bersamaku." 

Maka Sa'ad bin Mu'adz berdiri lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku akan membalaskan 
penghinaan ini untukmu. Seandainya orang 
itu dari kalangan suku Aus, kami akan penggal 
lehernya dan seandainya dari saudara- 
saudara kami suku Khazraj, perintahkanlah 
kami pasti akan kami laksanakan perintah 
baginda tersebut." 

Lalu berdirilah Sa'ad bin 'Ubadah, seorang 
tokoh suku Khazraj yang sebelumnya dia 
adalah orang yang saleh, namun hari itu ia 
terbawa oleh sikap kesukuan, "Dusta kamu, 
kamu tidak akan pernah bisa membunuhnya 
dan tidak akan bisa membalaskannya." 
Kemudian Usaid bin Hudhair -sepupu Sa'ad- 
berdiri seraya berkata, "Sungguh dusta kamu, 
kami pasti akan membunuhnya. Sungguh 
kamu telah menjadi munafik karena membela 
orang-orang munafik." 

Maka terjadilah perang mulut antara suku 
Aus dan Khazraj hingga telah saling ingin 
melampiaskan kekesalannya, padahal 
Rasulullah masih berdiri di atas mimbar 
hingga akhirnya beliauturun lalu menenangkan 
mereka hingga akhirnya mereka terdiam 
dan beliau pun diam. Maka aku menangis 
sepanjang hariku hingga air mataku tak bisa 
lagi menetes karena kering dan aku tidak 
bisa tidur karenanya hingga akhirnya kedua 
orang tuaku berada di sisiku sedangkan aku 
telah menangis selama dua malam satu hari, 
sehingga aku menyangka hatiku jangan- 
jangan menjadi pecah." 

Aisyah berkata, "Ketika kedua orang tuaku 
sedang duduk di dekatku sementara aku 
terus menangis, tiba-tiba ada seorang wanita 
Anshar yang meminta izin masuk lalu aku 
izinkan. la kemudian duduk sambil menangis 
bersamaku. Ketika dalam keadaan seperti itu 
tiba-tiba Rasulullah datang lalu duduk, namun 
tidak duduk di dekatku sebagaimana saat 


1160 



beliau menyampaikan apa yang telah terjadi 
denganku sebelum ini. Padahal, peristiwa ini 
telah berlalu selama satu bulan dan wahyu 
belum juga turun untuk menjelaskan perkara 
yang menimpaku ini." 

Aisyah berkata, "Maka beliau bersaksi 
membaca dua kalimah syahadat kemudian 
berkata, 'Wahai Aisyah, sungguh telah sampai 
kepadaku berita tentang dirimu begini dan 
begini. Dika kamu bersih tidak bersalah pasti 
nanti Allah akan membersihkanmu. Namun, 
jika kamu jatuh pada perbuatan dosa 
maka mohonlah ampun kepada Allah dan 
bertobatlah kepada-Nya karena seorang 
hamba bila ia mengakui telah berbuat dosa 
lalu bertobat, maka Allah pasti akan menerima 
tobatnya.' 

Setelah Rasulullah mengucapkan kalimat itu, 
air mataku mengering hingga tak kurasakan 
setetes pun. Lalu aku katakan kepada 
bapakku, "Jawablah kepada Rasulullah 
tentang aku." Bapakku berkata, "Demi Allah, 
aku tidak mengetahui apa yang harus aku 
katakan kepada Rasulullah jgg." Lalu aku 
katakan kepada ibuku, "Dawablah kepada 
Rasulullah tentang aku dan apa yang baru 
saja beliau katakan." Ibuku pun menjawab, 
"Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang 
harus kukatakan kepada Rasulullah 
Aisyah berkata, "Aku hanyalah seorang anak 
perempuan yang masih muda yang aku tidak 
banyak membaca Al-Qur'an." 

Aku katakan, "Sesungguhnya aku, demi 
Allah, aku telah mengetahui bahwa kalian 
telah mendengar apa yang diperbincangkan 
oleh orang banyak dan kalian pun telah 
memasukkannya dalam hati kalian lalu 
membenarkan berita tersebut. Seandainya 
aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih 
kalian pasti tidak akan membenarkan aku 
tentang ini. Dan seandainya aku mengakui 
kepada kalian tentang urusan ini padahal 
Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih, 


kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, 
aku tidak menemukan antara aku dan kalian 
suatu perumpamaan melainkan seperti ayah 
Nabi Yusuf ketika ia berkata, 'Bersabarlah 
dengan sabar yang baik, dan Allah tempat 
meminta pertolongan dari segala yang kalian 
gambarkan.'" (Yusuf: 18)) 

Setelah itu, aku pergi menuju tempat tidurku 
dengan berharap Allah akan membersihkan 
aku. Akan tetapi demi Allah, aku tidak 
menduga kalau Allah menurunkan suatu 
wahyu tentang urusan yang menimpaku ini. 
Karena tidak pantas kalau Al-Qur'an turun 
untuk membicarakan masalahku ini. Tetapi, aku 
hanya berharap agar Allah memperlihatkan 
kepada Rasulullah dalam mimpi yang 
menjelaskan kebersihanku. Demi Allah, 
Rasulullah belum berpindah dari tempatnya 
dan semua orang yang hadir belum ada yang 
bangun. Beliau juga belum menuju majelisnya 
dan begitu pula para Ahlu Bait. 

Tiba-tiba diturunkan wahyu kepada beliau. 
Maka beliau menerima wahyu tersebut 
sebagaimana beliau biasa menerimanya 
dalam keadaan demam sangat berat dengan 
bercucuran keringat. Setelah wahyu turun 
kepada beliau, tampak beliau tertawa dan 
kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah 
saat beliau berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, 
sungguh Allah telah membersihkanmu." Lalu 
ibuku berkata kepadaku, "Bangkitlah untuk 
menemui Rasulullah." Aku katakan kepada 
ibuku, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri 
menemuinya dan tidak akan aku memuji 
siapapun selain Allah. Maka Allah menurunkan 
ayat (yang artinya): 

'Sesungguhnya orang-orang yang membawa 
berita bohong itu adalah dari golongan kamu 
juga. Tanganlah kamu kira bahwa berita 
bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan, ia adalah 
baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari 
mereka mendapat balasan dari dosa yang 
dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka 


1161 



yang mengambil bagian yang terbesar dalam 
penyebaran berita bohong itu baginya azab 
yang besar. 

Mengapa di waktu kamu mendengar berita 
bohong itu orang-orang mukminin dan 
mukminat tidak berprasangka baik terhadap 
diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) 
berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang 
nyata.' 

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak 
mendatangkan empat orang saksi atas 
berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak 
mendatangkan saksi-saksi maka mereka 
itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta. 

Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat- 
Nya kepada kamu semua di dunia dan di 
akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang 
besar, karena pembicaraan kamu tentang 
berita bohong itu. 

(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita 
bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu 
katakan dengan mulutmu apa yang tidak 
kamu ketahui sedikit juga, dan kamu 
menganggapnya suatu yang ringan saja. 
Padahal ini di sisi Allah adalah besar. 

Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu 
mendengar berita bohong itu, 'Sekali-kali 
tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, 
Mahasuci Engkau (ya Rabb kami), ini adalah 
dusta yang besar.' 

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) 
kembali berbuat yang seperti itu selama- 
lamanya, jika kamu orang-orang yang 
beriman. 

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. 

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar 
(berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar 
di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 
mereka azab yang pedih di dunia dan di 


akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui. 

Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan 
Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, 
(niscaya kamu akan ditimpa azab yang 
besar))' (An-NOr 11-20)) 

Ketika turun ayat ini yang menjelaskan 
terbebasnya diriku dari segala tuduhan, Abu 
BakarAsh-Shiddiq m yangbiasamenanggung 
biaya hidup Misthah bin Utsatsah karena 
memang masih kerabatnya berkata, "Demi 
Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi 
nafkah kepada Misthah untuk selamanya 
karena ia sudah ikut menyebarkan berita 
bohong tentang Aisyah." Maka kemudian 
Allah menurunkan ayat (yang artinya): 

"Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu bersumpah bahwa mereka 
(tidak) akan memberi (bantuan) kepada 
kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin 
dan orang-orang yang berhijrah pada jalan 
Allah, dan hendaklah mereka memaafkan 
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 
ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (An-NOr: 22)) 

Maka Abu Bakar berkata, "Ya, demi Allah, 
sungguh aku sangat ingin diampuni oleh 
Allah." Kemudian Abu Bakar kembali memberi 
nafkah kepada Misthah sebagaimana 
sebelumnya. Dan Rasulullah bertanya kepada 
Zainab binti Dahsy tentang masalahku seraya 
berkata, "Wahai Zainab, apa yang kamu 
ketahui dan apa pendapatmu?" Maka Zainab 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku menjaga 
pendengaran dan penglihatanku, demi Allah 
aku tidak mengetahui tentang dia melainkan 
kebaikan." 

Kata Aisyah, "Dialah istri yang menyamai 
aku kedudukannya di sisi Rasulullah, maka 
Allah memeliharanya karena kewara'annya. 


1162 



Sedangkan saudaranya yang bemama 
Hamnah binti Jahsy yang berusaha 
menjatuhkan nama Aisyah maka telah binasa 
bersama orang-orang yag binasa karena ikut 
menuduh." 

Aisyah berkata, "Demi Allah, sedangkan 
orang yang dituduhkan padaku itu berkata, 
'Subhanallahl Demi Allah yang jiwaku ada 
di tangan-Nya, belum pernah aku membuka 
baju wanita sama sekali.' Kemudian setelah 
itu ia terbunuh syahid fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangarf (64), Bab: 
Peristiwa hadits ifki (34)) 

Penjelasan 

• Yaitu Nabi jig mengundi istri-istri 
beliau demi menyenangkan hati mereka. 

lilje ii : Perang Murasi'. 

• „ { 

J_>lt U : setelah turun perintah 
berhijab, maksudnya hijab bagi kaum wanita 
dari pandangan lelaki. 

JilS : Pulang. 

5SI : Memberitahukan. 

dlLJ : Maksudnya untuk buang hajat seorang 
din. 

Jl : Tempat dimana aku turun dari 
tunggangan. 

las. : Kalung. 

: }uzu‘ adalah mutiara Yaman, zhifar 
adalah nama sebuah perkampungan di 
Yaman. 

: Mencari kalung itu. 

: Membuat sekedup di atas unta. 

£3 : Sekedup untuk wanita. 

: Di dalara sekedup. 

\ ^ : Habala al-lahm artinya memberatkan 
tubuh, banyak daging dan lemaknya, ashbaha 
fulanun mahbalan artinya seseorang banyak 
dagingnya. 


;j : Tidak banyak jumlahnya sehingga 
ditumpuk satu sama lain. 

: Sedikit Al-Hafizh menjelaskan dalam 
Al-Fath, Al-Khalil menjelaskan, ‘alqah adalah 
bekal makanan hingga tiba waktu makan 
siang, demikian dituturkan Ibnu Baththal. Ia 
menyatakan, makna asli kata ini adalah pohon 
yang tetap bertahan di musim dingin yang 
dimakan unta hingga memasuki musim semi. 

ty®. dJij : Saat itu aku (Aisyah) masih belia, 
belum genap berusia Iimabelas tahun. 

j4-* : Mereka menggerakkan unta. 

U jJS : Pergi meneruskan perjalanan, 
kata ini adalah pola kata istafala dari kata 
marra. 

aj tSij' JjU : Aku menuju tempat 
peristirahatanku. 

: Aku tahu. 

: Kemungkinan Aisyah ketiduran 
karena sangat sedih pada situasi tersebut, 
karena di antara kondisi kesedihan dan 
terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan 
adalah kantuk. Berbeda dengan ghamm yang 
berarti membayangkan hal tak diinginkan 
teijadi, kondisi ini menyebabkan tidak bisa 
tidur. 

urW’' f’33 iji : Ketinggalan di belakang 
rombongan pasukan, sehingga jika ada barang 
jatuh seperti gelas atau yang lain, ia pungut 
barang tersebut lalu ia berikan kepada yang 
punya. 

uUlj Stp : Sawad disebut untuk seseorang, 
siapapun dia, seakan Aisyah mengatakan 
bahwa ia melihat sosok manusia, namun 
tidak jelas apakah seorang lelaki ataukah 
perempuan. 

Jli ' 0 % : Shafwan pemah melihatku 
sebelum turun perintah hijab. 

: Ucapan, "Inna lilldhi wa inna ilahi 

rdji’dn" 


1163 



: Aku tutupi wajahku dengan jilbab, 
jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh 
tubuh yang dikenakan Aisyah. 

: Jatuh dari atas ke bawah. 

jp ijt 5S : Kaki unta bagian depan agar naik 
dengan mudah sehingga Shafwan tidak perlu 
memegangi Aisyah saat naik ke atas unta. 

U lii : Saat mereka istirahat di tengah 
teriknya matahari ketika matahari tepat 
berada di tengah-tengah langit. Seperti kata 
berikut ini, jiiJl jcj U-f (dada terbakar amarah 
karena dengki), (si ful an memasuki 

waktu ketika matahari tepat berada di tengah- 
tengah langit), sama seperti iS ~?\ (memasuki 
waktu sore) dan (memasuki waktu pagi). 

Je- £ : Penegasan kata-kata 
nahruzh zhahirah adalah permulaan siang, 
dan waktu ini adalah saat-saat panasnya 
terik matahari. Nahar segala sesuatu adalah 
permulaannya, seakan matahari tengah 
mencapai puncak terdnggi, seakan mencapai 
leher. 

jjji : Yaitu para pasukan. 

viili ji eh*! : Yaitu karena berita dusta. 

% Sy ssjll : Orang yang menyebarkan 

berita dusta, (Bagian yang paling besar 

dari sesuatu). 

£\ : Maksudnya berita dusta. 

ly& : la akui dan ia dengar tanpa ia 
ingkari dan tidak berhenti membicarakan 
berita dusta. 

: Mencari-cari berita dusta lalu 
disebarkan. 

ijak : Sepuluh orang atau lebih hingga 
empatpuluh orang, seperti firman Allah & 
dalam surah An-Nfir, "Sesungguhnya orang- 
orang yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu (juga).” (An-Nflr: 
11 ). 


eJJS 'j£ : Orang yang mendapat bagian besar 

dari (dosa) penyebaran berita dusta. 

: Harga diri, baik bagi diri seseorang atau 
pendahulunya. 

ilij : Sesuatu yang Anda jadikan untuk 
melindungi diri. 

53J4& : Membicarakan secara panjang lebar. 

: Membuatku sedih. 
vjdli : Kelembutan. 

: Ketika aku sakit. 

: Untuk muannats, sama seperti ^ 1 =>\S 
untuk mudzakkar, artinya bagaimana 
kondisjmu. 

d 4 5 S : Bangun dari sakit namun kesehatan 
belum sepenuhnya pulih. 

j£ : Menuju manasV, yaitu tempat di 
luar Madinah tempat buang hajat. 

0% : Tempat tersebut adalah tempat 
kami buang hajat. 

: Jamak kanif, artinya penutup secara 
mutlak, maksudnya di sini tempat untuk 
buang hajat 

: Terkait buang hajat. 

C $1 £ : Di luar Madinah. 

: di arah rumahku. 

'Q'ji : Pakaian dari wool dan kadang terbuat 
dari bahan lain. 

: Tertelungkup di atas wajahnya, binasa, 
selalu tertimpa keburukan, atau dijauhkan 
dari rahmat 

: Kata ini khusus untuk kata panggil, 
artinya; hai kamu (wanita). Pendapat lain 
mengartikan; hai wanita. Ada juga yang 
mengartikan; hai wanita bodoh, seakan 
Ummu Misthah menisbatkan Aisyah pada 
orang yang kurang mengetahui tipu daya dan 
kejahatan orang lain. 

: Dari arah keduanya. 


1164 



: Wanita cantik, wadha'ah artinya indah. 

: Jamak dharrah. Dikatakan; liz zawjat 
dharrah, disebut dharrah karena masing- 
masing di antara istri seseorang mendapat 
kerugian dari istri lain karena kecemburuan 
dan jatah bergilir. Isim kata ini berasal dari 
dharr. 

: Mereka banyak mencela dan 

menghinanya. Maksudnya sejumlah pengikut 
para madu Aisyah, seperti Hamnah bind J ahsy, 
saudari Zainab bind Jahsy, atau para wanita 
pada masa itu. Pengecualian di sini tidak ada 
hubungannya dengan kata-kata sebelumnya, 
karena Ummahatul Mukminin tidak mencela 
Aisyah. 

: Tidak terputus. 

% : Maksudnya aku tidak bisa tidur 
karena duka menyebabkan susah tidur dan 
tangisan. 

&')\ d4i£ll : Wahyu lamban dan tidak kunjung 
turun. 

jAIaI : pertahankan keluargamu. 

dHZ iiii ^ : Imam An-Nawawi 

menjelaskan, apa yang dikatakan Ali m. ini 
benar baginya, karena menurutnya pendapat 
ini demi kepentingan Nabi menurut 
keyakinannya. Meski pendapat Ali ini tidak 
tepat, karena Ali melihat Nabi^gmerasa resah, 
ia bermaksud menghibur perasaan Nabi 
dan hal ini bagi Ali lebih penting dari yang 
lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, kata-kata yang disampaikan Ali ini 
diartikan lebih membela Nabi sgg karena Ali 
melihat beliau resah dan sedih karena berita 
dusta yang menyebar, dimana Nabi sendiri 

sangat pencemburu. Untuk itu menurut Ali, 
jika Nabi jig mencerai Aisyah tentu keresahan 
beliau karena Aisyah akan mereda, sampai 
terbukti Aisyah terbebas dari tuduhan palsu 
itu, setelah itu Nabi bisa merujuknya 
kembali Dari sini dapat disimpulkan, 
melakukan satu di antara dua bahaya yang 


lebih ringan untuk menghindari bahaya yang 
lebih berat. Syaikh Abu Muhammad bin Abu 
Hamzah menyatakan, Ali tidak memberikan 
isyarat pasti agar Nabi jg mencerai Aisyah, 
karena setelah menyampaikan kata-kata ini, 
Ali berkata, "Tanyalah si budak wanita itu 
(Barirah), ia pasti berkata jujur padamu.” Ali 
menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini 
pada pandangan Nabi jg, seakan Ali berkata, 
“Jika engkau ingin segera merasa tenang, 
ceraikan saja dia (Aisyah). Namun jika engkau 
menginginkan selain itu, silahkan mengecek 
kebenaran masalah ini hingga Aisyah terbukti 
terbebas dari tuduhan dusta,” karena Ali 
tahu, Barirah hanya memberitahukan kepada 
Nabi |g apa yang ia ketahui, dan yang Barirah 
ketahui dari Aisyah adalah Aisyah mumi 
terbebas dari tuduhan berita dusta. 

: Beri'raj jazm sebagai jaza'. 

: Aku mencela karenanya. 

: kambing yang tinggal di rumah dan 
tidak keluar ke padang rerumputan. Pendapat 
lain menyatakan; dajin adalah apa saja hewan 
yang biasa berada di rumah secara mutlak, 
baik kambing ataupun burung. Al-Haflzh 
menjelaskan dalam Al-Fath-, Ibnu Munir 
menjelaskan, ini merupakan pengecualian 
indah yang dimaksudkan untuk menaflkan 
aib. Kelalaian Aisyah terhadap hewan yang 
berada di rumah, membuatnya begitu jauh 
dari tuduhan yang dilayangkan kepadanya, 
di samping Aisyah lebih sebagai wanita- 
wanita mukmin yang lalai dari segala bentuk 
kemaksiatan. 

joJcllS : Artinya Nabi jgjjj mengatakan, “Siapa 
yang bersedia membelaku dari orang yang 
telah menyakitiku terkait keluargaku," seperti 
dijelaskan dalam hadits. 

jjjlu £ : Al-Khatthabi menjelaskan, 

kemungkinan maknanya adalah siapa 
yang bersedia menyampaikan alasan 
padanya terkait tuduhan yang dilayangkan 


1165 



terhadap keluargaku, dan siapa yang 
bersedia menyampaikan alasanku jika aku 
menghukumnya karena perilaku buruk yang 
ia lakukan. An-Nawawi menguatkan pendapat 
kedua ini. 


Pendapat lain menyebutkan; jl 

adalah siapa yang mau menolongku, ' adzir 
artinya orang yang menolong. Pendapat 
lain menyatakan, maksudnya siapa yang 
bersedia membalaskan untukku. Pendapat ini 
dikuatkan perkataan Sa’ad, “Aku yang akan 
membalaskan untukmu.” 


^ji\ & : Dari kabilah kami. 

Stij e# 5 %\ Orang yang sempuma 

kesalehannya, namun amarahnya mencapai 
puncak, meski demikian ia tidak dicela dalam 
agama. 


: aku membuatnya mar ah. 


%X \ : aib dan harga diri. 

jf a* jfe jp fas % s&s s 
jisi 6? : Kata-kata orang Khajraj Si) 


dijelaskan oleh kata-kata berikutnya {fa Sj 
jp), ini mengisyaratkan kaumnya akan 
melindunginya untuk dibunuh. Adapun kata- 
kata sahabat (dlLij o'?#) menjelaskan kata- 
kata maksudnya kata-katamu dusta. 

(iilc. 5 * o'? 6i») orang dari Khajraj 


ini menyatakan kata-kata Sa’ad tersebut 
dusta. Sa’ad memastikan akan membunuh 
si penyebar berita dusta jika ia berasal 
dari kabilahnya secara mutlak. Dan jika si 
penyebar berita dusta bukan dari kabilahnya, 
jika ia diperintahkan untuk membunuh orang 
tersebut, ia pash membunuh si penyebar 
berita dusta itu. Jika tidak mendapat perintah, 
Sa’ad tidak akan membunuhnya. Seakan 
orang Khajraj ini berkata kepada Sa'ad, “Kami 
meyakini kebalikan dari kata-kata Sa’ad. Jika 
si penyebar berita dusta itu dari kelompokmu, 
kau tidak akan membunuhnya, dan jika ia 
berasal dari luar kelompokmu, kau pasti ingin 


membunuhnya.” Ini berdasarkan indikasi 
yang ada saat itu. 

osaiUll' JjVS. : Maksudnya bukan nifaq 
kekafiran, tapi karena sahabat tersebut 
memperlihatkan simpati kepada suku Aus. 

$L\ fa : Mereka bangkit untuk menyerang 
satu sama lain karena marah. Maksudnya 
bangkit untuk pertikaian dan fanatisme, 
seperti yang dikatakan Aisyah; \fafa o' fa fa 
(mereka hampir saja berkelahi). 

iJLoJjf^ol5:Maknanya;jikakaumelakukan 
suatu dosa dan itu bukan kebiasaanmu. Inilah 
makna asli lamam. 

fa fas : Air mataku berhenti mengalir. 
Seperti kata jil' fa& artinya bayangan berlalu. 
Al-Qurthubi menjelaskan, ketika sedih dan 
amarah telah mencapai batasnya, air mata 
menghilang karena panasnya musibah yang 
menimpa. 

faj\ U : Aku tidak merasa. Aku kemudian 
berkata kepada ayahku, “Jawablah kata-kata 
Rasulullah terkait diriku.” Ayahku (Abu 
Bakar) berkata, "Demi Allah aku tidak tahu 
apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah 
Sgjj” Aisyah mengucapkan kata-kata ini kepada 
ayahnya karena yang ditanyakan Rasulullah jg| 
terkait sisi batin permasalahan, dan ayahnya 
(Abu Bakar) tidak mengetahui hal itu. Aisyah 
mengatakan demikian semata sebagai isyarat 
bahwa tidak ada sedikit pun di batinnya yang 
menyalahi sisi lahir yang diketahui ayahnya, 
seakan Aisyah berkata kepada ayahnya, 
“Bebaskan aku (darituduhan) dengan sesuatu 
yang seperti yang kau kehendaki, dan kau 
yakin kata-katamu benar.” Abu Bakar hanya 
menjawab kata-kata Aisyah sebagai berikut, 
“Aku tidak tahu,” karena ia sangat mengikuti 
sunnah Rasulullah |g, sehingga jawaban yang 
ia berikan sesuai dengan makna pertanyaan, 
di samping meski Aisyah terbukti terbebas 
dari tuduhan, namun Abu Bakar tidak 
ingin menganggap suci anaknya (Aisyah). 


1166 



Demikian jawaban terhadap kata-kata jbunya, 
“Aku tidak tahu.” “Aku tidak menemukan 
perumpamaan untukku dan kalian selain 
seperti perumpamaan ayahnya Yusuf,” 
maksudnya Ya’qub 

: kesabaran tanpa adanya keluh kesah. 

j llj Jil iit f\j U : Rasulullah 

tidak meninggalkan majlis beliau. Bentuk 
mashdar-nya raym. Berbeda dengan kata 
rama yang berarti mencari, karena bentuk 
mashdar-nya adalah raum. Kedua kata ini 
berbeda dalam bentuk fi'il mudhari’. Uj 3 ££ flj 
danC^ft. 

: Demam tinggi. Pendapat lain 
mengartikan beratnya musibah, ada juga 
yang mengartikan sangat panas, seperti kata 
berikut, q artinya kesedihan yang aku 
rasakan telah mencapai puncaknya. 

: mutiara. Aisyah menyerupakan butir- 
budr keringat Nabi dengan biji-biji mutiara 

karena jemih dan indah. 

(SjL* : Dihilangkan dan dilenyapkan. 

Aj : iSS lif : Allah telah membebaskanmu 

dari tuduhan yang dilayangkan kepadaku 
melalui wahyu Al-Qur’an yang disampaikan 
kepada beliau. “Sesungguhnya orang-orang 
yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu 
mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan 
itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka 
akan mendapat balasan dari dosa yang 
diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara 
mereka yang mengambil bagian terbesar (dari 
dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab 
yang besar (pula).” (An-NOr: 11). 

: Dusta dan kebohongan yang mencapai 
puncaknya. Ada yang mengartikan; 
kebohongan yang tidak Anda sadari hingga 
mengagetkan Anda. Kata ini berasal dari eilt 
z^i artinya ia membalikkan sesuatu. Dengan 
demikian, ifk adalah cerita terbalik. 


ill : Sekelompok orang yang terdiri dari 
sepuluh hingga empatpuluh orang. Ada 
yang menyatakan tiga hingga sepuluh orang, 
yang lain menyatakan sepuluh hingga 
limabelas orang. Makna asli kata ini secara 
bahasa adalah sekelompok orang yang saling 
melindungi satu sama lain. Yang dimaksud 
di sini adalah Abdullah bin Ubai, pemimpin 
kemunafikan, Zaid bin Tsabit, Hasan bin 
Tsabit, Misthah bin Utsatsah, Hamnah binti 
Jahsy, dan sejumlah orang lainnya yang ikut 
membantu. "Janganlah kamu mengira berita 
itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi 
kamu,” berita dusta ini baik karena membuat 
mereka mendapat pahala besar, di samping 
penjelasan kebebasan Aisyah dari tuduhan, 
dan kisahnya menjadi syariat umum. 

“Setiap orang dari mereka akan mendapat 
balasan dari dosa yang diperbuatnya,” yaitu 
lantaran kata-kata yang ia ucapkan terkait 
berita dusta. Maksudnya, masing-masing dari 
mereka yang membicarakan permasalahan 
ini dan menuduh Ummu Mukminin Aisyah 
berbuat keji, mereka mendapatkan 
bagian siksa yang besar. "Dan barangsiapa 
di antara mereka yang mengambil bagian 
terbesar (dari dosa yang diperbuatnya),” yaitu 
bagi yang menanggung bagian terbesar (dari 
dosa yang ia perbuat). "Dia mendapat azab 
yang besar (pula).” (An-NQr: 11). “Mengapa 
orang-orang mukmin dan mukminat tidak 
berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, 
ketika kamu mendengar berita bohong itu.” 
VjJ di sini sebagai kata dorongan, untuk 
menegaskan celaan. Maksudnya, orang-orang 
mukmin ketika mendengar kata-kata para 
penyebar berita dusta, sepatutnya mengukur 
berita tersebut dengan diri mereka sendiri. 
Jika tuduhan tersebut mustahil bagi mereka, 
tentu lebih mustahil bagi Ummul Mukminin 
Aisyah m ■ “Mengapa mereka (yang menuduh 
itu) tidak datang membawa empat saksi?” 
Ini lanjutan kata-kata yang seharusnya 


1167 



diucapkan orang-orang mukmin. Yaitu, 
mengapa mereka yang membicarakan berita 
dusta itu tidak mendatangkan empat orang 
saksi yang menyaksikan kebenaran kata-kata 
mereka. “Oleh karena mereka tidak membawa 
saksi- saksi, maka mereka itu," yaitu orang- 
orang yang membicarakan berita dusta dal am 
pandangan Allah, “Adalah orang-orang yang 
berdusta," yaitu menurut hukum dan syariat 
Allah, mereka adalah para pendusta. Ini 
celaan dan teguran keras bagi orang-orang 
yang mendengar berita dusta namun tidak 
berusaha sekuat tenaga untuk menangkal 
dan mengingkarinya. Hujah yang menentang 
sikap mereka ini adalah dalil nyata dalam 
syariat yang mewajibkan untuk mendustakan 
orang yang menuduh zina seseorang tanpa 
bukti, dan menghukum si pelaku jika yang ia 
tuduh adalah seorang wanita baik-baik, lantas 
bagaimana dengan Ummul Mukminin, Ash- 
Shiddiqah bind Ash-Shiddiq, istri Rasulullah 
kekasih kekasihnya Allah. "Dan seandainya 
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepadamu di dunia dan di akhirat," ini khitab 
untuk orang-orang yang mendengar. Ayat 
ini mengandung peringatan keras. Y,J di sini 
untuk menghalangi sesuatu karena adanya 
sesuatu yang lain. "Niscaya kamu ditimpa 
azabyangbesar, disebabkanoleh pembicaraan 
kamu tentanghal itu (berita bohong itu ), "yaitu 
Iantaran berita dusta yang kalian bicarakan. 

vilii-i 4 • Berbicara secara panjang lebar. 

Maknaayat; seandainya Aku tidak menetapkan 
karunia di dunia untuk kalian berupa 
beragam nikmat yang di antaranya adalah 
penangguhan waktu, dan rahmat di akhirat 
berupa ampunan, tentu Aku menghukum 
kalian Iantaran pembicaraan kamu tentang 
berita dusta itu. "(Ingatlah) ketika kamu 
menerima (berita bohong) itu dari mulut ke 
mulut dan kamu katakan dengan mulutmu 
apayang tidak kamu ketahui sedikitpun." 


iSyfe berasal dari kata jX ill, aslinya salah 
satu ta'-nya dibuang. Maknanya; berita yang 
saling kalian riwayatkan satu sama lain. “ Dan 
kamu katakan dengan mulutmu apa yang 
tidak kamu ketahui sedikit pun," yaitu kata- 
kata kalian ini mumi kebohongan, tidak nyata, 
dan tidak diyakini di dalam hati. 

“ Dan mengapa kamu tidak berkata ketika 
mendengamya, ‘Tidak pantos bagi kita 
membicarakan ini’, "ini hukuman untuk kaum 
mukminin secara keseluruhan. Yaitu, mengapa 
ketika kalian mendengar berita dusta kalian 
tidak mendustakan kata-kata mereka yang 
menebar dusta ini dengan mengatakan, “Tidak 
sepatutnya bagi kita membicarakan hal seperti 
ini.” "Mahasuci Engkau ," untuk perasaan 
heran karena hal besar. Kalimat tasbih aslinya 
diucapkan saat melihat keajaiban penciptaan 
Allah. Selanjutnya kalimat ini dipergunakan 
secara luas, hingga digunakan untuk sesuatu 
yang mengherankan. Atau kalimat tasbih 
ini diucapkan untuk memahasucikan Allah 
jika istri nabi-Nya berbuat keji. “Allah 
memperingatkan kamu agar (jangan) kembali 
mengulangi seperti itu, "yaitu Allah menasehati 
kalian, mengharamkan kepada kalian, atau 
melarang kalian untuk mengulangi lagi 
tuduhan seperti ini, "Selama-lamanya,” yaitu 
selama kalian masih hidup dan tetap sebagai 
mukallaf, maksudnya selama hidup kalian. 
"Jika kamu orang beriman,” ini mendorong 
mereka untuk memetik pelajaran, mengingat 
mereka pada sesuatu yang membuat mereka 
tidak boleh mengulang kembali perbuatan 
yang sama, yaitu iman yang menghalangi 
mereka dari segala tindakan buruk. “Dan 
Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepada 
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana," yaitu Allah menjelaskan 
bukti-bukti atas ilmu dan hikmah-Nya melalui 
syariat-syariat yang Ia turunkan kepada 
kalian, mengajari kalian adab-adab yang baik, 
menyampaikan nasehat-nasehat tuntas pada 


1168 



kalian. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, 
melakukan apapun yang la lakukan karena 
dorongan hikmah. “Sesungguhnya orang- 
orang yang ingin agar perbuatan yang sangat 
keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan 
orang-orang yang beriman," maknanya; 
mereka menyebarkan tindakan keji dengan 
sengaja dan suka. “Dan Allah mengetahui,” 
segala rahasia di hati, “Sedang kamu tidak 
mengetahui,” Allah Maha mengetahui siapa 
yang suka menyebarkan tindakan keji dan 
Allah pasti akan menghukumnya. “Dan kalau 
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepadamu (niscaya kamu akan ditimpa azab 
yangbesar). Sungguh, Allah Maha Penyantun, 
Maha Penyayang.” Allah kembali mengulang 
karunia dengan tidak menyegerakan 
hukuman seraya membuang jawaban 0$) 
seperti sebelumnya. Pengulangan disertai 
pembuangan jawaban (NjJ) ini mengandung 
penekanan besar, demikian halnya terkait 
pahala. 

JjjljJI : Maha Penyantun. “ Wahai orang-orang 
yang beriman! Janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan." olpli-i : Jamak 
yaitu jarak di antara dua kaki. Maksudnya, 
janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan 
yang kalian diseru menuju jalan-jalan itu. 
“Barangsiapa mengikuti langkah-langkah 
setan, maka sesungguhnya dia (setan) 
menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji 
dan mungkar," ada yang berpendapat, jawab 
syarat-nya dibuang, posisinya digantikan 
‘illah- nya, seakan Allah mengatakan; maka ia 
telah melakukan kekejian dan kemungkaran, 
karena kebiasaan set an adalah memerin tahkan 
manusia untuk berbuat keji dan mungkar. 

: Keburukan yang melampaui batas, 
semen taraj£ilit adalah sesuatu yang diingkari 
jiwa, dibenci dan tidak diridai. Kata gand 
dalam («Sp merujuk kepada setan. Pendapat 
lain menyebut dhamir sya'n. “Niscaya tidak 
seorang pun di antara kamu bersih (dari 


perbuatan keji dan mungkar itu) selama- 

lamanya,” yaitu andai saja Allah tidak 

memberi kalian karunia dengan tobat yang 

menghapus dosa, tentu tak seorang pun di 

antara kalian suci dari kotoran berita dusta 

itu selamanya. Namun Allah membersihkan 

orang-orang yang bertobat dengan menerima 

tobat mereka kala mereka bertobat secara 

mumi. “Dan janganlah orang-orang yang 

mempunyai kelebihan dan kelapangan di 

antara kamu bersumpah bahwa mereka 

(tidak) akan memberi (bantuan) kepada 

kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang- 

orang yang berhijrah di jalan Allah, dan 

hendaklah mereka memaafkan danberlapang 

dada. Apakah kamu tidak suka bahwa 

Allah mengampunimu? Dan Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.” 

* 

S j : Dari kata artinya bersumpah, 
pola kata ijti'al dari kata Makna ayat; 
janganlah mereka bersumpah untuk tidak 
berbuat baik kepada orang-orang yang patut 
diperlakukan baik, atau janganlah mereka 
lalai untuk berlaku baik kepada mereka. Jika 
di antara mereka terdapat kebencian karena 
kejahatan yang dilakukan orang-orang yang 
sebelumnya diperlakukan dengan baik, 
hendaklah mereka berbuat baik kembali pada 
orang-orang tersebut dengan memberikan 
maaf. Hendaklah mereka diperlakukan seperti 
perlakukan yang mereka harapkan dari Rabb 
mereka meski mereka banyak salah dan dosa. 

cALiidfi : Makna asli tahashshun adalah 
bersenang-senang. Hishan adalah wanita 
yang menjaga diri. Maksud muhshanat adalah 
wanita-wanita yang bersuami. 

: Wanita-wanita yang bersih dada, 
suci had, tidak memiliki kelicikan dan makar 
karena belum berpengalaman dalam banyak 
hal dan tidak menguasai banyak hal, sehingga 
tidak mengetahui hal-hal yang diketahui 
wanita-wanita yang banyak pengalaman dan 
pengetahuan. Pendapat lain menyatakan, 


1169 



maksud wanita-wanita lalai adalah lalai 
dari kekejian dimana keburukan tersebut 
tidak terlintas dal am fikiran mereka. Ini 
menunjukkan sempumanya kebersihan dan 
kesucian batin mereka yang tidak dimiliki 
wanita-wanita bersuami. “Pada hari, (ketika) 
lidah,” rangkaian kata ini menegaskan 
kata-kata sebelumnya, menjelaskan waktu 
turunnya azab kepada mereka. Hari disebut 
untuk semakin membuat ketakutan termasuk 
siksa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata- 
kata. Makna ayat; lisan-lisan pada hari itu 
saling memberikan saksi satu sama lain pada 
hari itu. Pendapat lain menyatakan; lisan- 
lisan mereka memberikan kesaksian pada hari 
itu atas apa yang mereka katakan. “Tangan 
dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka 
terhadap apa yangdahulu mereka kerjakan," 
atas apa yang mereka lakukan di dunia, Allah 
membuat lisan, tangan, dan kaki mereka 
berbicara memberikan kesaksian, sementara 
yang dipersaksikan dibuang (baca; tidak 
disebut), yaitu dosa-dosa yang telah mereka 
lakukan. 

“Pada hari itu Allah menyempumakan 
balasan yang sebenarnya bagi mereka,” yaitu 
pada hari seluruh tubuh mereka bersaksi 
kepada mereka atas amalan-amalan buruk 
yang mereka lakukan, Allah memberi mereka 
balasan sempuma. Yang dimaksud di sini 
adalah balasan. 

ji-L : Teguh, yang tidak diragukan 

keteguhannya. “Dan mereka tahu bahwa 
Allah Mahabenar, Maha Menjelaskan,” 
yaitu mereka tahu saat melihat hal itu dan 
kejadiannya persis seperti yang dituturkan 
kitab Al-Qur’an bahwa Allah Maha Benar Zat- 
Nya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan- 
Nya, memperlihatkan segala sesuatu seperti 
adanya. 

Imam besar Al-Allamah Qasim Jarullah 
Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, jika Anda mere nun gk an Al- 


Qur’an secara keseluruhan, dan memeriksa 
apa yang diancamkan terhadap para 
pendurhaka, Anda tentu tidak mengetahui 
Allah memberatkan ancaman terhadap 
sesuatupun, seperti ancaman-Nya terkait 
berita dusta terhadap Aisyah. Tidak ada ayat- 
ayat berisi celaan disertai ancaman keras, 
teguran puncak, larangan keras, besamya 
dosa yang dan hal mengerikan yang dilakukan, 
seperti halnya ayat-ayat berkenaan berita 
dusta ini yang diturunkan melalui sejumlah 
cara berbeda, masing-masing di antaranya 
sudah cukup untuk babnya tersendiri. Andai 
hanya tiga ayat ini saja yang diturunkan 
terkait berita dusta, tentu sudah cukup karena 
ayat-ayat ini menjadikan para penyebar 
tuduhan zina dilaknat di dunia dan akhirat, 
mengancam mereka dengan siksaan besar 
di akhirat. Lisan, tangan, dan kaki mereka 
memberikan kesaksian terhadap mereka atas 
kebohongan dan dusta yang mereka ucapkan. 
Allah akan menyempumakan balasan mereka 
yang benar dan wajib yang patut mereka 
dapatkan, agar saat itu mereka tahu bahwa 
Allah Maha Benar dan Maha Jelas, hingga 
Allah menjelaskan secara singkat dan juga 
panjang lebar, menjelaskan secara rinci dan 
juga secara garis besar, menegaskan dan 
mengulang, mendatangkan sesuatu yang 
sama sekali belum pemah terjadi dalam 
ancaman terhadap orang-orang musyrik para 
penyembah berhala. Hanya saja ancaman 
(terhadap para penyebar berita dusta terkait 
Aisyah) ini kengeriannya lebih rendah dari 
ancaman untuk orang-orang musyrik. Allah 
membebaskan empat orang dengan empat 
hal; Allah membebaskan Yusuf melalui lisan 
seorang saksi. “Dan seorangsaksi dari keluarga 
wanita itu memberikan kesaksiannya.” (Yusuf: 
26). 

Allah membebaskan Musa dengan batu yang 
membawa pergi bajunya. Allah membebaskan 
Maryam dengan membuat anaknya berbicara 
kalaiamenyerudaribuaiannya,"Sesungguhnya 


1170 



aku hamba Allah.” Dan Allah membebaskan 
Aisyah dengan ayat-ayat agung ini dalam 
kitab-Nya yang selalu dibaca sepanjang masa 
dengan pembebasan sedemikian rupa dengan 
dibesar-besarkan. Perhatikan seberapa jauh 
perbedaan antara pembebasan untuk Aisyah 
dan ketiga orang sebelumnya! Ini tidak Iain 
untuk memperlihatkan tingginya kedudukan 
Rasulullah jg, tingginya kedudukan pemimpin 
anak-anak Adam, yang terbaik di antara 
orang-orang terdahulu dan kemudian, dan 
hujah Allah terhadap seluruh alam. Untuk 
itu, siapa yang menginginkan keagungan 
Nabi 5 Sg terwujud, melangkah maju di depan, 
meraih bagian terdepan tanpa terkejar oleh 
siapapun, maka hendaknya menjaga diri dari 
berita-berita dusta, hendaknya merenungkan 
bagaimana murka Allah bagi orang yang 
menodai kesucian beliau, dan bagaimana 
Allah menepis tuduhan dari orang-orang 
dekat beliau. 

“ Perempuan-perempuan yang keji untuk 
laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
untuk perempuan-perempuan yang keji 
(pula)," yaitu kata-kata keji dikatakan atau 
dipersiapkan untuk orang-orang keji lelaki 
maupun perempuan, dan orang-orang keji 
di antara mereka terkena kata-kata keji 
Demikian halnya wanita-wanita baik dan 
lelaki- lelaki baik. “Mereka itu," isyarat untuk 
orang-orang baik, mereka terbebas dari kata- 
kata keji yang diucapkan orang-orang keji, 
yaitu kata-kata yang menjadi perumpamaan 
bagi Aisyah, juga kata-kata yang dituduhkan 
kepada Aisyah yang tidak sesuai dengan 
kesucian dan kebaikan kondisi Aisyah. Bisa 
juga “Mereka iru" sebagai isyarat untuk ahlul 
bait. Mereka terbebas dari kata-kata yang 
diucapkan para penebar berita dusta. Mungkin 
juga yang dimaksud adalah wanita-wanita 
keji dan wanita-wanita baik. Maksudnya, 
wanita-wanita keji menikahi lelaki-lelaki keji, 
lelaki-lelaki keji menikahi wanita-wanita keji. 
Demikian halnya orang-orang baik. “Mereka 


memperoleh ampunan," lantaran kata-kata 
dusta yang dikatakan terkait mereka, “Dan 
rezeki yang mulia (surga), "yaitu di sisi Allah di 
dalam surga-surga penuh kenikmatan. Rezeki 
mulia di sini disebut seperti yang tertera dalam 
firman lain, “Dan Kami sediakan baginya rezki 
yang mulia." (Al-Ahzab: 31) 

g&Lf ji : Abu Bakar kembali 
memberikan nafkah kepada Misthah seperti 
sedia kala. 

giyiy yfll : Aku menjaga pendengaran dan 

penglihatanku untuk mengatakan bahwa aku 
mendengar sesuatu yang tidak aku dengar, 
atau melihat sesuatu yang tidak aku lihat. 

: Menyaingiku, berasal dari kata jlill yang 
berarti tinggi. Maksudnya, Zainab mencari 
keluhuran dan wibawa di mata Nabi seperti 
yang aku cari, atau ia mengira punya sesuatu 
di mata Nabi £jg seperti yang aku miliki. 

: Allah menjaga dan melindunginya. 

: Dengan menjaga agamanya dan 
menjauhkan diri dari sesuatu yang 
dikhawatirkan berakibat tidak baik. 

iLiitj :Lantas. 

\$ JjJS. : Berdebat dan membelanya, menirukan 
kata-kata yang dituturkan para penebar berita 
dusta untuk merendahkan kedudukan Aisyah 
dan mengangkat kedudukan saudarinya, 
Zainab bind Jahsy. 

ulli : Maksudnya berbicara bersama 

orang-orang yang membicarakan berita dusta, 
atau berdosa bersama orang-orang yang 
berdosa karena menyebarkan berita dusta. 

: Maksudnya Shafwan bin Mu’aththal, 

Jli U il Jli tsjll : Yang dituduh berbuat keji 
dengan Aisyah dalam berita dusta. 

JiS Jif U : Tidak pemah menyingkap 

baju yang menutupi tubuh seorang wanita 
pun. Ini kiasan bahwa Shafwan belum pemah 
menggauli wanita. 


1171 



HAD1TS KE-1764 

:cJl5 4)1 liJal- -W*\t 

fll «AJ cUifi. Uj ijS'i jU & & ^ 
ulk> QpSij A lifr «U)1 ^6 4)1 
ill -.ill ^ ill? 1:, •& siti 


U 4)13 ^ jp^ 

ji-JuSj ii ^ if ^ ^4* 
:dJ\l ^ 611 Sit ^L, 4 % 9 jb 16 4 

J& fLj 4U 43)1 4)1 jjij jiJj 

cOi. U 4J13 S :cJU3 J6 jtJ 
;tl3t ji-6 s J6 Jjjj citT l^I? 5 ^t Ci £J6 
«aA*J>I Jmj lij*^ 4%^ j? jf & 
<fLj 4lE &l 4)1 £jL6i :jlii 
u 4)tj 4)t 5^61 cJiil ** $ yiili J6 
V-6AJ1 ^ jp ^1 tf SlJ ijfe £4* 

'j & s^» <£> «a£ gs 

Jai ^Jjt coLtiT U 4) 13 4)1 51^4^ : 

4)1 jl*6 ^ Iju^jg JiA3 :5Jto\p cJli 

o! ^ > | y*i ft !j ^«jtf Jl LjbS' 16 ! j ^jl^tJI A>^>1) 

(ty-4 jjJl j ^m>U 11 ^» 3 ji i3jjj ^ j)l 


keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui 
sesuatu dari keluargaku kecuali kebaikan 
semata, dan mereka menuduh terhadap 
seseorang. Demi Allah, aku tidak mengetahui 
padanya kecuali kebaikan, tidak pemah aku 
mengetahuinya berbuat buruk. Dan ia tidak 
masuk ke rumah kecuali bersamaku, dan tiada 
pergi jauh melainkan ia selalu ikut padaku.'" 

Aisyah berkata, "Rasulullah datang ke 
rumahku bertanya pada pelayanku tentang 
keadaanku, maka dijawab, 'Demi Allah, aku 
tidak mengetahui suatu cela. Hanya saja, 
ia biasa tidur meninggalkan masakannya 
sehingga kambing masuk memakan 
masakannya atau adonannya.' Dan ketika 
pelayanku dibentak oleh sebagian shahabat 
Nabi supaya berkata sebenarnya pada Nabi 
tentang kesucian Aisyah itu maka pelayan 
itu menjawab, 'Subhanallah. Demi Allah, 
aku tidak mengetahui daripadanya kecuali 
sebagaimana yang diketahui oleh tukang 
emas terhadap emas murni yang merah.' 

Dan ketika berita ini sampai kepada pria 
yangdituduhkan itu, ia berkata, 'Subhanallah. 
Demi Allah, aku tidak pemah membuka 
pakaian seorang wanita sama sekali.'" 
Aisyah melanjutkan, "Kemudian ia mati 
syahid fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: An- 
Nuur (24), Bab: "Sesungguhnya orang-orang 
yang ingin agar (berita) perbuatan yang 
amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang 
yang beriman" (11)) 


Aisyah & berkata, "Ketika tersiar berita 
tuduhan terhadap diriku sebagaimana yang 
aku ketahui, maka Nabi $£ berdiri berkhotbah, 
dan setelah mengucapkan kalimat syahadat 
dan pujian syukur kepada Allah, sebagaimana 
lazimnya beliau bersabda, 'Amma ba'du, 
berikanlah pendapatmu terhadap orang- 
orang yang memberi tuduhan buruk kepada 


Penjelasan - - - 

: Maksudnya orang-orang yang 
menyebarkan berita dusta. 

\j£\ : Mereka menuduh keluargaku dan 
menyebut-nyebut hal tidak baik terkait 
mereka. 

isf artinya ia menuduh seseorang 
berakhlak tidak baik. Para ahli bahasa 


1172 



menjelaskan, kata ini berasal dari kata 
artinya kalung di dada yang dirusak dan 
membuat si pemakainya dicela. 

aj : Mereka mengatakan persoalan 

ini terus terang pada Aisyah. Karenanya 
Aisyah mengucapkan, “ Subhdnalldhf' 

karena membesarkan hal itu. Pendapat 
lain mengartikan; mereka mengucapkan 
kata-kata tak berguna kala bertanya dan 
membentaknya. 

j Jill 3 .kill : Seseorang mengucapkan 
kata-kata tak berguna. 

: Potongan emas murni. Ini 
namanya mencela secara berlebihan, seperti 
kata-kata pujangga berikut: 

Tidak ada aib pada mereka, hanya saja 
pedang mereka 

Retak-retak karena pukulan pasukan- 
pasukan 


TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK 
DAN HUKUM MEREKA 

HAD1TS KE-1765 

_ Si, - - , ' S.5 „S , 

‘rb* & ^ _w ''° 

4-i oli \ jkl» ^ aIIc. <UJl 


\ji£ ^ jiiS fii, 

ji :jvlj 4j> i- 
Ji ^ji c 4 sS £* J* 8 » 5^3 
*gl ^ 4il ^ jj jijS «jJuj aIa 

«uj Oj 5” :lp\J J*3 La (aJU13 

is?** Q 


Ju-UaJ Jfj 4&t jjil ji fli 5J15 lL 

Ji ^11 (5^£J! lip 4 

a)j3j IjjJj ^4) cjULaj aJlc> 

5^ ^ :JvJ (fjlli ZJJ~) 

1 ; , i^a |»3 ljl*T pjjlj v*AJi <Jji v_jI> r r j jijbll 


Zaid bin Arqam ass berkata, "Suatu ketika, 
aku keluar bersama Rasulullah jg dalam 
suatu perjalanan, lalu Abdullah bin Ubay bin 
Salul berkata, Uanganlah kalian memberi 
infak kepada mereka yang berada di sisi 
Rasulullah hingga mereka lari darinya.' la 
juga mengatakan, 'Dika kita kembali ke 
Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengeluarkan orang-orang yang terhina 
darinya.' 

Maka aku pun menghadap Nabi dan 
menuturkan hal itu. Kemudian Rasulullah 
mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay 
dan ia bersumpah atas apa yang mereka 
katakan. Kemudian mereka berkata, 'Zaid 
berdusta kepada Rasulullah £§£.' Maka 
aku merasa sangat susah sehingga Allah 
menurunkan kebenaranku dalam surat Al- 
Munafiqun, kemudian Nabi memanggil 
mereka untuk dimintakan ampun kepada 
Allah. Akan tetapi, mereka justru memalingkan 
kepala." Tentang firman Allah, ‘Bagaikan kayu 
yang disandarkan,' beliau bersabda, “Merka 
adalah orang-orang yang sangat tampan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Surat: 
Apabila orang-orang munafik mendatangimu 
(63), Bab: Firman-Nya: "Itu karena mereka 
beriman kemudian mereka kufur" (3)) 

Penjelasan 

jL, § : Dalam perjalanan perang Tabuk atau 
Bani Musthaliq. 


1173 



sii : Kondisi sulit karena minimnya 
perbekalan dan lainnya. 

aLj j&a* : Mencurahkan segenap usaha. 

VjSvS : Maksudnya orang-orang Anshar. 

£3 C > : kata kadzaba memerlukan dua 
maful 1 * 4 *+& (berkata dusta kepadanya), 
seperti disebutkan dalam hadits ini. 

: Mereka membuang muka karena 
berpaling dan sombong untuk dimintakan 
ampun oleh Rasulullah jgjj. 

: Kayu-kayu yang tersandar. 

^ \yt : Ini adalah penafsiran finnan 

Allah ags , “Tubuh-tubuh mereka menjadikan 
kamu kagum.” (Al-Mun&fiqfin: 4). 

IjLS <11L : Kayu-kayu yang tersandar. Inilah 
perumpamaan untuk tubuh orang-orang 
munafik. 


HADITS KE-1766 


jl :jvl iiE dill $£ tiJai -WV\ 

" ** j ^ 

U Jju (Qi 4JJ\ Jufr (jJUtfj dJ Lfr dill 

■< - • : < _• . • . ' 

<ULm 3 ‘dAJj d*3 

* 

^.**11 j uL tr ijbS* (t ^ *>p-l) 

(<_ja£=u j\ lS jll 


3abir as* berkata, "Nabi £jjg mendatangi 
(jenazah) Abdullah bin Ubay setelah 
dimasukkan ke dalam kubur 3 , lalu beliau 
mengeluarkannya, memberkahi dengan 
ludahnya, dan memakaikan baju beliau 
kepadanya." 


3 Keluarga Abdullah bin Ubay bin Salul merasa malu 
bila Nabi menghadiri jenazahnya sehingga mereka 
cepat-cepat mengubumya sebelum Nabi datang. Ketika 
beliau tiba, mereka menunjukkan kuburannya, lalu 
beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya. Beliau 
mengafani dengan pakaian beliau menshalatinya karena 
memenuhi janji beliau kepadanya. (Tuhfah Al-Ahwadzi: 
VII/421 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Mengafani dengan baju gamis, baik jahit 
atau tidak (23)) 


7 - - Penjelasan 

U jJu : Diturunkan di liang kuburnya. 
Keluarga mayit khawatir memberatkan Nabi 
Sgjj untuk menghadiri jenazahnya, akhirnya 
mereka segera mengurus jenazah sebelum 
Nabi jgg tiba. Saat Nabi jg£ tiba, beliau 
mendapati orang-orang sudah memasukkan 
jenazah ke dalam liang kubur, beliau lantas 
memerintahkan mereka untuk mengeluarkan 
kembali jenazah. 

*1» dJli : Meniup kulit jenazah. 


HADITS KE-1767 

xs. -wiv 

&\ ^ji ji &\ 4$ & 4 & ^ 

euJ u; : jial fa 

^Jl oUx&ll ij <dJi fr dJtS* I 

** ^ J 

jil = jiii .jjuj dlE Ai & 
<dlE feL ji siji uiS d5Sia dlE 

j\d &> Ul : jlil Oiiildl 

jli ii S j? 

^ J*a> S/j) cJjU dJi^ (^1 diji jiju 

(ijbl 6U a>1 

( jfl g J»ll () ji^ll oL tr tT :J ^>1) 

(<_*£ su ji -ill 

Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa ketika 
Abdullah bin Ubay wafat, anaknya datang 

menemui Nabi j^g lalu berkata, "Wahai 


1174 



Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu untuk 
kugunakan mengafani (ayahku) dan shalatlah 
untuknya serta mohonkanlah ampunan 
baginya." Maka Nabi ^ memberikan 
bajunya kepadanya lalu berkata, "Izinkanlah 
aku untuk menshalatkannya." Ketika beliau 
hendak menshalatkannya tiba-tiba Umar bin 
Khatthab m datang menarik beliau seraya 
berkata, "Bukankah Allah telah melarang 
Anda untuk menshalatkan orang munafik?" 
Maka beliau bersabda, "Aku berada pada 
dua pilihan dari firman Allah dalam surat At- 
Taubah ayat 80 (yang artinya): 

"Kamu mohonkan ampun untuk mereka 
atau kamu tidak mohonkan ampun untuk 
mereka (sama saja bagi mereka)) Sekalipun 
kamu memohonkan ampun bagi mereka 
sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan 
mengampuni mereka." 

Maka beliau menshalatkannya, lalu turunlah 
ayat (yang artinya): 

"Janganlah kamu shalatkan seorang pun 
yang mati dan mereka selamanya dan 
janganlah kamu berdiri di atas kuburannya." 
(At-Taubat: 84)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Mengafani dengan baju gamis, baik jahit 
atau tidak (23)) 


Penjelasan 

(jjf g) jIp : Abdullah bin Ubai bin Salul, 
pemimpin orang-orang munafik. 

&\ *li : Anaknya adalah Abdullah, termasuk 
salah satu sahabat terbaik. 

JjT : Beritahukan aku. 

oh © : Khayarah mengikuti pola kata 
'anabah, maksudnya diberi pilihan di antara 
duahal; memohon ampunan atau tidak. "Dan 
janganlah kamu sekali-kali menshalatkan 
(jenazah) seorang yang mati di antara 
mereka." (At-Taubah: 84). Karena shalat 
adalah doa dan permohonan ampun untuk 


mayit. Doa dan memohon ampun untuk 
orang kafir tidak boleh, yang tidak dilarang 
hanyalah mengkafani orang kafir dengan 
baju milik Nabi sgg, karena tidak memberikan 
,baju mencederai sifat mulia, di samping 
baju yang Nabi jgj berikan untuk kain kafan 
Abdullah bin Ubai ini sebagai balasan karena 
dulu Abdullah bin Ubai pernah memberikan 
baju miliknya kepada Abbas m . 


HADITS KE-1768 


4JJl C$?J Of Atti -W1A 

AJuIi jl 

£-4 at o\ 5jjsi jvil 14 

£-4 % b\ u 

^ bl £3 b\ JvSj ij 

Uj) Jij jf. <U3l Jjjli Lua v I bl 4jb 

c •„ • i • > •T- - " !< • ? » >: «■>•> 

JJ I* ^ i> <«« ^ (|)l 

uf\j T < i t\ ^^>l) 

pSsJij <Jj5 


Abdullah bin Mas'ud as* berkata, "Suatu 
ketika ada tiga orang berkumpul di samping 
Ka'bah. Mereka adalah dua orang dari 
Quraisy dan satu orang dari Tsaqif, atau 
yang dua orang dari Tsaqif dan satu orang 
dari Quraisy. Perut mereka besar tapi 
kurang pengetahuan agamanya. Lalu salah 
seorang dari mereka berkata, 'Apakah 
menurut kalian Allah mendengar apa yang 
kita katakan?' Yang lain berkata, Uika kita 
berbicara dengan keras, Dia mendengarnya 
dan jika kita berkata dengan pelan Dia tidak 


1175 



mendengarnya.' Sedangkan yang lainnya 
lag! berkata, '3ika Dia mendengar ketika 
kita bicara keras, pasti Dia juga mendengar 
ketika kita bicara pelan.' 

Kemudian Allah menurunkan ayat (yang 
artinya), "Kamu sekali-sekali tidak dapat 
bersembunyi dari kesaksian pendengaran, 
penglihatan, dan kulitmu kepadamu ..." 
(Fushshilat: 22) 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafe/r" (65), Surat: Fushilat 
(41), Bab: Firman-Nya: "Dan yang demikian 
itu adalah prasangkamu"[2j) 

Penjelasan 

ii> lyi yyU yj. S : Al-Karmani 
menjelaskan, ta' pada kata \j$ dan &iS 
mungkin karena yJji mubtada' dan kata ini 
mendapat ta' ta'nits karena di-mudhaf-kan 
kepadanya, sementara \j$ khabar-nya. Atau 
mungkin ta' untuk dilebih-Iebihkan, seperti 
Jij< Ini mengisyaratkan, kecerdasan 
jarang sekali disertai kegemukan badan. 


HADITS KE-1769 


• • ^ > • 


: jll 4&I (jgj Cott ^ Ojj 


^ ^ 
■Mj cJiSj Mj cJiil ^ JLu 
(ouB Ui) ci# S 


Zaid bin Tsabit as berkata, "Ketika Nabi jjg 
keluar (untuk perang) menuju Uhud, sebagian 
dari para shahabat ada yang mundur. 
Sebagian kelompok dari shahabat ada yang 
berkata, 'Kita akan bunuh mereka.' Dan 
sebagian kelompok lain berkata, 'Kita tidak 
akan membunuh mereka.' Maka kemudian 
turunlah firman Allah (yang artinya): 


"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi 
dua golongan dalam (menghadapi) orang- 
orang munafik." (An-Nisa: 88)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah " 
(29), Bab: Madinah akan menghilangkan 
keburukan (10)) 


Penjelasan - 

Sebagian di antara mereka 
pulang di tengah jalan, mereka adalah 
Abdullah bin Ubai dan para pengikutnya. 

jL4&5 : Maksudnya kita bunuh orang-orang 
yang kembali pulang. 

( 4i& S : Kita tidak membunuh mereka 
karena mereka orang-orang muslim. "Maka 
mengapa kamu (terpecah) menjadi dua 
golongan dalam (menghadapi) orang-orang 
munafik .” (An-Nisff: 88). Yaitu, mengapa 
kalian terpecah menjadi dua golongan dalam 
menghadapi mereka. gjsSjj sebagai hal, ‘amil- 
nya adalah S terkait dengan 

sesuatu yang ditunjukkan oleh kata g&j, 
maksudnya terpecah dalam menghadapi 
orang-orang munafik. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ahli bahasa menjelaskan, 
maknanya; mengapa kalian berselisih terkait 
urusan mereka (orang-orang munafik). 

artinya dua golongan. Kata ini beri’rab 
nashab menurut kalangan Bashrah sebagai 
hal Sibawaih menjelaskan, jika engkau 
mengatakan; Usd U artinya kenapa kau 
berdiri. I’rab nashab di sini dengan perkiraan; 
Jtil lii £ iU & (apa yang terjadi 

padamu dalam kondisi seperti ini?). Al-Farra' 
menyatakan, beri’rab nashab sebagai khabar 
OS’ yang dibuang. Dengan demikian, JAJ U 
Usd perkiraannya; Usd dji" (mengapa kau 
berdiri?). 


1176 



HADITS KE-1770 


<ii& &\ JIjilLl XaI doA*- -WV* 

*U' (ji-J Jp o* 5 l 

Jfe £> 5* fa) &* ^ 

\£}j «SI* jy& ^ 1\ fe* £* ^ 
&\ & &\ JSu- 
«fLj ^ Al <U)i jjij f J iS$S fLj 

jj & 5^ 6 ' 1^5 «a^i bj^' 

Aj*ih (5j>y*J od^' owp Si) oJj^i 

oL n y Jl i ) r ij^ w j d l ul^ i(3 ijij^iJl ^>j>l) 

(Ijjl Lj ^|jj!l 'll 


Abu Sa'id Al-Khudri a® meriwayatkan 
bahwa beberapa orang munafik pada masa 
Rasulullah £g apabila beliau pergi berperang 
maka mereka tidak turut berperang dan 
merasa bangga dengan ketidakpergiannya 
untuk menyelisihi Rasulullah gjj. Bila Rasulullah 
j^j telah kembali (membawa kemenangan 
dan harta rampasan perang), mereka 
mengemukakan alasan mereka masing- 
masing yang menjadikan mereka tidak turut 
serta berperang dan menguatkan alasannya 
dengan sumpah. Kemudian mereka ingin 
dipuji (seolah-olah merekalahyang pahlawan) 
padahal mereka tidak berbuat apa-apa. 
Karena itu, turunlah ayat (yang artinya): 

"Danganlah sekali-kali kamu menyangka 
bahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
ingin dipuji terhadap perbuatan yang tidak 
mereka kerjakan, janganlah kamu mengira 
bahwa mereka akan terlepas dari siksa ..." 
(Ali Imrdn: 88)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Janganlah sekali-kali kamu 
menyangka, bahwa orang-orang yang 


gembira dengan apa yang telah mereka 
kerjakan (16)) 

- Penjelasan 

jLAjJuL \J-Jj : Mashdar mimi, maksudnya 
mereka senang tidak ikut perang. 

Ijjliil : Mereka menyampaikan alasan 
kepada beliau perihal tidak ikut berperang. 


HADITS KE-1771 


,s, • ' • - , - ^ ». > • + 

Cfi “ WVN 

‘ J* $ l\jfj $ 5 ! 3 > S' 

o' CJAj *(3ji Uj : j -* 3 

JOS o£*' 

!$j fLS \ij :j£ 

> > ai'. . 4 a ^ a ^ * a a > a „T ' ' “T * f-f. 1 

Ot AS O' •Jj' 3 i£*°. {# ~i 

• I l \ \ ' I * a •>??•» • > ° - > 

Of yj' W yjs®-' uj 

olLj sill Is-i i|j) 

!£?' oi^' 

(i^i: /j Cj \ja& jiojdj $ ^ 

wL n i||)l jiip Jl a ) y** r ... c "J l u>l6' *\® i(3 (^jlidl 

(Ijal LaJ (jlj>^J jjjJl (jja^ 'll 


Ibnu Abbas ss meriwayatkan dari Alqamah 
bin Waqqash bahwa Marwan yang berkata 
kepada penjaga pintunya, "Wahai Abu Rafi', 
pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan 
kepadanya, 'Apabila setiap orang dari kita 
akan disiksa karena merasa senang dengan 
apa yang dia kerjakan dan suka untuk dipuji 
terhadap apa yang belum dia kerjakan? 
Dengan demikian berarti kita semua akan 
diazab.' Ibnu Abbas pun menjawab, 'Ada apa 


1177 



dengan ayat ini? Ayat ini hanya diturunkan 
mengenai orang Yahudi. Yaitu, ketika Nabi 
M menanyakan kepada mereka tentang 
sesuatu, tetapi mereka menyembunyikannya 
dan mengabarkan hal yang lain. Lalu mereka 
perlihatkan kepada beliau bahwa mereka 
berhak mendapat pujian dari apa yang telah 
mereka kabarkan itu dan mereka senang 
dengan apa yang telah mereka kerjakan, 
yaitu sikap mereka yang menyembunyikan 
sesuatu yang beliau tanyakan.' Lalu Ibnu 
Abbas membaca ayat (yang artinya): 

'Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji 
dari orang-orang yang telah diberi kitab. 

Janganlah sekali-kali kamu menyangka 
hahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang 
belum mereka kerjakan janganlah kamu 
menyangka bahwa mereka terlepas dari 
siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.'" 
(Ali Imran: 187-188)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Janganlah sekali-kali kamu 
menyangka, bahwa orang-orang yang 
gembira dengan apa yang telah mereka 
kerjakan (16)) 


Penjelasan - 

3 _>l: Diberi. 

: Karena kita semua senang dengan 
apa yang diberi dan suka dipuji dengan 
sesuatu yang tidak ia lakukan. 

jj^lj (Li=J U 5 : Untuk apa kalian menanyakan 
masalah ini. 

: Meminta untuk dipuji. Dijelaskan 
dalam Al-Asds, Allah meminta makhluk 
memuji-Nya karena kebaikan dan nikmat 
yang Ia berikan kepada mereka. Setelah itu 
Ibnu Abbas membaca, “Dan (ingatlah), ketika 
Allah mengambil janji dari orang-orang yang 
telah diberi Kitab (yaitu), ‘Hendaklah kamu 


menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, 
dan jangan kamu menyembunyikannya, ' lalu 
mereka melemparkan janji itu ke belakang 
punggung mereka dan mereka menukarnya 
dengan hargayangsedikit. Amatlah buruknya 
tukaran yang mereka terima’.” (Ali 'Imran: 
187) Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang- 
orang yang dikabarkan Allah dalam ayat yang 
ditanyakan orang-orang kepada Ibnu Abbas 
adalah mereka yang disebut dalam ayat 
sebelumnya. Allah mencela mereka karena 
menyembunyikan ilmu yang diperintahkan 
agar tidak mereka sembunyikan, dan Allah 
mengancamkan siksa kepada mereka karena 
hal itu. 


HAD ITS KE-1772 

• •:? * • 


:J\i AJLfr 4jjl (j£?j ( iUU { jS\ -WV? 

6!^ JTj ffe && && fe 5^ 

sui fLj &\ 

U *>|1 juSft (JjJo U :Jjju 
Jbj AXhal JL9j tojJL5JL9 <41)1 AjUsi a] 

• > • - .5? , ^ s-J {•. .c - 

OjA Uj iJLfc 

aS iii ^ 

u 4 S *5J 

jZoJ aj! A^aiJ 

(f^l 


1178 



Anas bin Malik as berkata, "Ada seorang laki- 
laki Nasrani masuk Islam lalu membaca surat 
Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia biasa menulis 
untuk Nabi gg tetapi kemudian ia kembali 
kepada agama Nasrani dan berkata, 'Tidak 
ada yang diketahui Muhammad melainkan 
apa yang aku tulis untuknya,' Kemudian 
Allah mewafatkannya lalu mereka (teman- 
temannya) menguburkannya. Keesokan 
harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, 
maka teman-temannya berkata, 'Ini adalah 
perbuatan Muhammad dan shahabat- 
shahabatnya karena teman kita ini berpaling 
dariagama mereka, lalu mereka membongkar 
kuburannya dan mencampakkannya.' 

Maka mereka kembali menguburkannya 
dan menggali lubangnya lebih dalam. 
Namun keesokan harinya, jasadnya kembali 
dimuntahkan oleh bumi maka teman- 
temannya berkata, 'Ini adalah perbuatan 
Muhammad dan shahabat-shahabatnya 
karena teman kita ini berpaling dari agama 
mereka, lalu mereka membongkar kuburan 
teman kita ini dan mencampakkannya.' 

Maka mereka kembali menguburkannya dan 
menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas 
yang mereka mampu. Akan tetapi, pada 
keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan 
kembali oleh bumi hingga mereka menyadari 
bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia 
dan akhirnya mereka mencampakkannya 
begitu saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 


u-liJt : Adanya simayit ini dimuntahkan 

dari dalam kubur dan dibuang, bukan karena 
ulah manusia, tapi Rabb manusia. 


TANDA-TANDA HARI KIAMAT, 
SURGA, DAN NERAKA 

HADITS KE-1773 


^ ills. &\ Cse'j iJo^-wvr 

jU &\ :jvl fbj &\ -d>i 3 


lie- 


j£ ft 0 *) \/4\ .1^0 &\ 

(ujj iiQJi 

«->L "t \A : <»-p-l) 

oljlj jjl iil LsJjt 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Rasulullah yang bersabda, "Sungguh 
pada hari kiamat akan datang seseorang 
yang berbadan gemuk, namun di sisi Allah 
timbangannya tidak dapat melebihi berat 
sayap seekor nyamuk\ Bacalah ayat (yang 
artinya), "... Dan Kami tidak memberikan 
penimbangan terhadap (amal) mereka pada 
hari kiamat 5 ." (Al-Kahfi: 105)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talsii" (92), Surat: Al-Kahfi 
(18), Bab: Mereka itu orang-orang yang telah 
kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka (6)) 


Penjelasan 

: Dimuntahkan bumi dari dalam 
kubur untuk menegakkan hujah pada 
orang yang melihat, sekaligus sebagai bukti 
kebenaran kata-kata Nabi jgg. 

\jui-ij : Mengubur hingga dalam. 


Penjelasan 

: Tinggi postumya atau wibavvanya. 


4 Tidak ada nilai atau bobotnya. 

5 Kami (Allah) tidak memberi bobot dan penilaian pada 
mereka. Atau, tidak menyediakan timbangan untuk 
menimbanga amal-amal mereka. karena timbangan 
disediakan hanya untuk orang-orang yang mencampur 
perbuatan baik dan buruk. Atau, Kami tidak menyiapkan 
timbangan untuk amal-amal mereka karena taking tidak 
berharganya amal mereka. 


1179 



zj»j is Jit jIc. eg* Si : Nilai dan kedudukannya 

tidak setara dengan sayap nyamuk. Sabda 
ini mengandung celaan terhadap tubuh 
tambun. “Dan Kami tidak mengadakan suatu 
penilaian bagi (amalan) mereka pada hari 
kiamat." (AI-Kahfi: 105). Yaitu, Kami tidak 
membuat suatu penilaian pun untuk mereka, 
atau Kami tidak memasang timbangan 
untuk menimbang amalan mereka, karena 
timbangan hanya dipasang untuk orang- 
orang yang mencampur amalan saleh dan 
amalan buruk. Atau maksudnya adalah Kami 
tidak menilai amalan mereka sedikit pun 
karena hina dan rendah. 


HADITS KE-1774 


bahwa Allah memegang langit, bumi, pohon- 
pohon, air, binatang-binatang, dan seluruh 
makhluk dengan jari-Nya seraya berkata, 
'Akulah Raja (Penguasa) 7 !' Maka Rasulullah 
jg pun tertawa hingga tampak gigi serinya 
sebagai pembenaran terhadap perkataan 
rahib tersebut. Kemudian beliau membaca 
ayat (yang artinya), 'Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya padahal bumi seluruhnya 
dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan 
langit digulung dengan tangan kanan-Nya. 
Mahasuci Rabb dan Mahatinggi Dia dari apa 
yang mereka persekutukan.'" (Az Zumar: 67)) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit" (65), Surat: 
Az-Zumar (39), Bab: Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya (2)) 


&\ 4*11 si*. Jtf 

jsg ii\ ^ 5 JiS *jLj 

jp jp 

‘£-^1 jp ^!3 jp 

^Jl <2U2t ui 

JjiJ UjOwaj OJU 4JJl 

.i . s . i . f s 


Uj jJuj aJlc- #11 4JJI jlS j&\ 
j£ \L* J*j% jjjjJ 

lAxxjIj oljjlaja 1 

££ JliSj 

L*j i_Aj r : ja ^ II ....a.-" To : j ifjlnJI 1) 

(5*- Jit Ujjj 

Abdullah bin Mas'ud tags berkata, "Seorang 
rahib 4 datang kepada Nabi lalu berkata, 
'Wahai Muhammad, kami mendengar 


Penjelasan 

tjtjp - : Salah seorang ulama Yahudi. 

(iUlil tff : Penguasa tunggal. 

: Gigi-gigi taring beliau. Gigi-gigi ini 
terlihat ketika orang tertawa. Al-Qasthalani 
menjelaskan, para imam kita berbeda 
pendapat terkait hal ini, apakah kita takwilkan 
kata-kata yang rumit difahami, ataukah 
makna yang dimaksud kita serahkan kepada 
Allah. Namun mereka sepakat, ketidaktahuan 
kita terhadap rincian permasalahan ini 
tidak mencederai keyakinan kita terhadap 
apa yang dimaksud dari kata-kata tersebut. 
Penyerahan makna kata-kata yang sulit 
difahami kepada Allah adalah mazhab salaf, 
dan pandangan ini lebih selamat, sementara 
takwil adalah mazhab generasi berikutnya 
yang memerlukan lebih banyak ilmu. Imam 
besar Al-Allamah Qasim Jarullah Mahmud 
bin Umar Az-Zamakhsyari menjelaskan 
dalam Al-Kasysyaf saat menafsirkan firman 
Allah m setelah menyebutkan hadits bab 


6 Ulama dari kaum Yahudi 


7 Allah mengatakan ini ketika masa di dunia sudah berakhir, 
setelah terjadi ba'ts (pembangkitan manusia). 


1180 



ini, “Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah sebagaimana mestinya padahal bumi 
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari 
Kiamat dan langit digulung dengan tangan 
kanan-Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi 
Dia dari apa yang mereka persekutukan" (Az- 
Zumar: 67) Demikian teks pernyataannya; 
Nabi jgj; tertawa dan kagum karena yang 
beliau fahami dari kata-kata Yahudi tersebut 
tidak lain seperti yang difahami ulama ilmu 
bayan tanpa membayangkan seperti apa 
bentuk memegang, jari-jari, menggerak- 
gerakkan, dan seterusnya. Yang beliau 
fahami adalah intinya yang menunjukkan 
kuasa luar biasa. Perbuatan-perbuatan besar 
yang membingungkan pemahaman dan 
fikiran, juga tidak teijangkau oleh dugaan, 
semua ini ringan bagi Allah, semudah orang 
membayangkan hal itu. Tidak ada satu bab 
pun dalam ilmu bayan yang lebih halus dan 
lembut dari bab ini. tidak ada yang lebih 
bermanfaat dan membantu memahami hal- 
hal samar dan tidak jelas selain kalam Allah 
di dalam Al-Qur’an, kitab-kitab samawi lain, 
dan perkataan para nabi, karena sebagian 
besar di antara hal-hal yang tidak jelas tidak 
lain hanya bersumber dari hayalan-hayalan 
yang menggelincirkan kaki banyak orang 
sejak dulu kala. Kekeliruan banyak orang tidak 
lain disebabkan karena minimnya penelitian, 
hingga mereka tahu bahwa di antara sekian 
banyak ilmu, ada sebuah ilmu yang seandainya 
mereka agungkan dengan sebenarnya, tentu 
tidak samar bagi mereka bahwa seluruh ilmu 
bergantung pada ilmu yang satu itu, karena 
tidak ada yang menguraikan ikatan dan 
belenggu susunannya selain ilmu tersebut. 
Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits- 
hadits Rasul diperlakukan semena-mena 
oleh gerhana takwil-takwil nan buruk dan sisi- 
sisi pandang nan usang, karena siapapun yang 
menakwilkan tanpa dasar ilmu ini, ia tidak 
akan bisa membedakan mana yang benar dan 
mana yang sal ah. 


Yang dimaksud bumi di sini adalah tujuh 
bumi. Ini diperkuat oleh dua dalil. Pertama; 
firman Allah , “Bumi seluruhnya,” dan 
firman-Nya, “Dan langit-langit.” Alasan 
lain, konteks ayat ini adalah membesarkan 
permasalahan, sehingga harus dilebih- 
lebihkan, dengan disertai maksud jamak 
(tujuh bumi), dikuatkan dengan kata jamak 
(££ dan oijUDi), dan semua kata-kata jamak 
ini ditegaskan sebelum datangnya khabar, 
agar diketahui sejak awal bahwa khabar yang 
dimaksud bukan berkenaan dengan satu bumi 
saja, tapi seluruhnya. 

: Isim marrah dari kata qabd 
(genggaman). Allah czs. berfirman, “Maka 
aku ambil segenggam dari jejak rasul." 
(Thdhd: 96) Maknanya; seluruh bumi 

berada dalam genggaman Allah, Allah 
menggenggam semuanya dengan sekali 
genggaman. Maksudnya, seluruh bumi 
meski besar dan terbentang luas, hanya 
mencapai satu genggaman saja di antara 
genggaman-genggaman Allah, seakan Allah 
menggenggamnya dengan satu tangan saja. 

: Dari kata (melipat, menggulung), 
kebalikan dari^iili (membentangkan), seperti 
disebut dalam firman Allah t&, “(Yaitu) 
pada hari Kami menggulung langit sebagai 
menggulung lembaran-lembaran kertas.” (Al- 
AnbiyS': 104) Umumnya, orang yang melipat 
lembaran-lembaran keras menggunakan 
tangan kanan. Pendapat lain menyatakan; 

*13 4* : kerajaan Allah tanpa adanya siapapun 
yang menentang. 

: Dengan kuasa-Nya. 


H ADITS K.E-1775 

c , i > > 


tils, ail -wv© 

&\ Jiju : jlS jdij ail 


1181 



jjI uilili! Ul :Jjjb 13 iSjUaJj 

jbj^l jjjii 

4Ml ijoJu <-j\j tt : jl5 jJl <_jbS” M :j i£jl£<Jl 4»^5-t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
^ bersabda, "Allah menggenggam bumi dan 
melipat langit dengan tangan kanan-Nya 
seraya berfirman, 'Akulah Raja, mana yang 
mengaku raja di bumi?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Half (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 


Penjelasan 

: Allah menggenggam bumi pada 
hari kiamat, maksudnya menyatukan satu 
sama lain dan melenyapkannya. 

avilll : Melenyapkan langit. 

: Dengan kuasa-Nya? Imam An-Nawawi 
menjelaskan, kata dua tangan untuk Allah 
ditakwilkan kuasa. Kuasa dikiaskan dengan 
dua tangan karena kita melakukan segala 
pekerjaan dengan dua tangan. Maka, kita 
diajak bicara dengan kata-kata yang kita 
fahami agar lebih jelas dan lebih tertanam 
kuat di dalam jiwa. 

: Pemilik kerajaan secara mutlak. 

$ : Ketika masa dunia sudah 
berakhir, setelah itu terjadi kebangkitan. 


HAD1TS ICE-1776 

«uji S. &\ dJoi -wvn 

&\ b \ : j\l S\ cfLj aJ* &\ Jdl 

aILaII J>» : aj 

dUUl Ul ju iU«j 

it :Jl*3 4 !)! Jjl uL ^ 4>^>t) 

(i£juj cJiia- 


Ibnu Umar ssst meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Sesungguhnya 
Allah pada hari kiamat menggenggam bumi, 
sedangkan langit berada di tangan kanan- 
Nya seraya berfirman, 'Akulah Raja.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Yang telah Ku-ciptakan dengan 
kedua tangan-Ku" (19)) 

Penjelasan 

J $\ : Maksudnya tujuh bumi. 

53 LL oljllUt : Langit-langit digulung dengan 
tangan kanan-Nya, seperti disebutkan 
dalam firman-Nya, “Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah sebagaimana mestinya 
padahalbumiseluruhnya dalam genggaman- 
Nya pada hari Kiamat dan langit digulung 
dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia 
dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan.” (Az-Zumar: 67). 

Imam An-Nawawi menjelaskan, hanya Allah 
yang mengetahui maksud Nabi jjgj terkait 
kata-kata sulit yang tertera dalam hadits- 
hadits ini, kita beriman kepada Allah dan 
sifat-sifat-Nya, dan kita tidak menyerupakan 
sedikit pun di antara sifat-sifat-Nya dengan 
apapun. “Tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha 
mendengardanMelihat.” (Asy-Sytirfl: 11). Apa 
yang dikatakan Rasulullah jg dan bersumber 
dari beliau, benar adanya. Yang kita ketahui 
di antaranya, semata karena karunia Allah, 
sementara yang tidak kita ketahui, kita imani, 
dan ilmunya kita serahkan kepada Allah. Kita 
artikan lafalnya sesuai arti bahas Arab yang 
kita diajak bicara dengan bahasa itu. Namun 
kita tidak memastikan salah satu di antara 
makna-maknanya, setelah memahasucikan 
Allah dari zhahir kata-kata yang tidak patut 
bagi-Nya. Billdhit tawfiq. 


1182 



BANGKIT DARI KUBUR DAN SIFAT 
BUMI PADA HARI KIAMAT 


HAD ITS ICE- 1777 


: J\5 til£ &\ (sej Jjtl “ wvv 

ji 4 : fLj &\ & ^ \ 

siji* sU4? £ iSOii j£ J.I3I 

(,jk)Sll 4Ul (jOji i_jIj It : jU jJI i_jL£" A\ : j 


0 * o o „ >0 


Sahal bin Sa'ad mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi jgg bersabda, 'Pada hjari 
kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah 
putih semu merah bagaikan roti yang bersih. Di 
sana tak ada satu tanda pun bagi seseorang,'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hatf (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 

Penjelasan 

*ly& : Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul 
Bary, Al-Khatthabi menjelaskan, 'afar artinya 
putih tidak cemerlang. Iyadh menjelaskan, 
‘afar adalah putih sedikit kemerah-merahan. 
Dari makna inilah kata 'afrul ardhi berasal, 
artinya permukaan bumi. Ibnu Paris 
menjelaskan, makna 'afra' adalah putih 
murni. Ad-Dawudi menjelaskan, ‘ afra 
adalah sangat putih. Demikian penjelasan 
Ad-Dawudi. Pendapat pertama yang menjadi 
pedoman. 

iZ>j & : Roti. 

: Tepungnya steril dari campuran dan 
dedak. An-Nawawi menjelaskan, naqy adalah 
debu lembut. Inilah tanah yang baik. Al- 
Qadhi Iyadh menjelaskan, neraka seakan 
merubah putihnya permukaan bumi ini 
menjadi kemerahan. 

•£>. i pili tfci jU) : jliilJI adalah sesuatu yang 
menjadi petunjuk jalan. Al-Khatthabi 


menuturkan, maksudnya tanahnya datar. Al- 
Qadhi Iyadh menyatakan, maksudnya tidak 
ada tanda tempat tinggal, bangunan, jejak- 
jejak, ataupun tanda-tanda lain yang menjadi 
petunjukjalan, seperti gunungdan batu besar. 
Ini menunjukkan bumi dunia dibentangkan 
secara luas dan bumi dunia sudah tidak ada 
lagi hubungannya dengan bumi akhirat. Abu 
Muhammad bin Abu Hamzah menuturkan, 
ini menunjukkan keberadaan Allah Yang 
Maha Agung kuasa-Nya dan pemberitahuan 
bagian-bagian hari kiamat agar siapapun 
yang mendengar mengetahui pasti, sehingga 
mampu menyelamatkan diri dari huru hara 
kiamat nan mengerikan, karena mengetahui 
bagian-bagian sesuatu sebelum terjadi 
mendorong olah jiwa agar selamat dari hal- 
hal tersebut. Lain halnya dengan sesuatu 
yang muncul secara tiba-tiba. Hadits ini juga 
menunjukkan bahwa bumi padang mahsyar 
jauh lebih besar dari bumi yang ada ini. 
Hikmah di balik sifat ini adalah para hari itu 
merupakan hari keadilan dan nampaknya 
kebenaran, sehingga hikmah mengharuskan 
tempat keadilan dan kebenaran hams bersih 
dari perbuatan maksiat dan kezaliman, agar 
Allah nampak bagi hamba-hamba yang 
beriman di bumi yang patut bagi keagungan- 
Nya, di samping karena kekuasaan pada hari 
itu hanya milik Allah semata, sehingga tepat 
jika tempat yang ada murni untuk Allah 
semata. 


HIDANGAN PENDUDUK SURGA 


HADITS ICE- 1778 


til s. &\ -WVA 

fS :{Lj jli 

Ul’ t;J-o JUil \Aj j&Sj Sj^\j 31 


1183 



• i - 

Jt>!U£su 


\j : JUi Oj&l ^ jij jll 

yOii $ dii ji? jjL %i.t St tf 

Jll ul* SJL>lj Sjo- J :J\i Jj :J15 
&l fLj 4*1 

“x * - i» 

ti>\y OJU niL**b jL5 t&Jl jjujj aJl& 

Sjij fSu; pSl :j\l ^I3U ^t St : j\5 ^ 
*35 i< jit ojij jjJ • ja iii uj 


uii5jiUU*.uf 


(j^^ll aUI 0I4 11 jjli jJi ob^ h\ ^jbwil <>^>1) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan, 
Rasulullah jg bersabda, "Pada hari kiamat, 
bumi bagaikan sepotong roti. Allah Al- 
Dabbar memutar-mutarnya dengan tangan- 
Nya sebagaimana salah seorang di antara 
kalian bisa memutar-mutar rotinya dalam 
perjalanan sebagai kabar gembira penghuni 
surga " Tiba-tiba ada seorang Yahudi berkata, 
"Sekiranya Ar-Rahman memberkatimu wahai 
Abul Qasim, maukah kamu kuberitahu kabar 
gembira penghuni surga di hari kiamat 
nanti?" "Baik," jawab Nabi. Lanjut si Yahudi, 
"Bumi ketika itu bagaikan sepotong roti." 
Perkataannya sama seperti yang disabdakan 
Nabi g§. Beliau lantas memandang kami dan 
tertawa hingga terlihat gigi serinya, kemudian 
bersabda, "Maukah kamu kuberitahu lauk 
penghuni surga?" Lanjut beliau, "Lauk 
mereka adalah sapi dan ikan paus." Mereka 
bertanya, "Apa keistimewaan daging ini?" 
Nabi menjawab, "Sisa hatinya saja bisa 
disantap oleh 70 ribu orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hatf (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 


Penjelasan 

\yX- : Al-Khatthabi menjelaskan, khubzah 
adalah thalmah, yaitu adonan yang diletakkan 
di lubang setelah di dalamnya diberi nyala api. 
Orang-orang menyebutnya mallah, padahal 
mallah adalah nama untuk lubangnya. 

: Dibolak-balikkan dari satu tangan ke 
tangan lain hingga menyatu dan rata, karena 
bumi saat itu tidak terbentang seperti kertas 
timah dan semacamnya. 
ji s .w jj US' : Al-Khatthabi 

menjelaskan, maksudnya roti yang dibuat 
musafir, karena roti ini tidak dibentangkan 
seperti kertas timah, tapi hanya dibolak- 
balikkan di tangan hingga merata. 

kL\ Nji : Nuzul adalah jamuan yang 
diberikan untuk tamu dan prajurit. Jamuan ini 
disebut rezeki dan juga karunia. 

{SjJ artinya ia mempersiapkan 
jamuan makan untuk kaum. Juga disebut 
untuk hidangan pembuka bagi tamu, dan 
inilah makna yang tepat di sini. An-Nawawi 
menjelaskan, makna hadits; Allah menjadikan 
bumi seperti roti raksasa sebagai makanan 
dan jamuan untuk para penghuni surga. Allah 
Maha Kuasa atas segalanya. 

j^tSU : Lauk pendamping roti. 

pSfe : Ada beberapa pendapat terkait makna 
kata ini. Menurut pendapat yangshahih adalah 
pendapat yang dipilih para ahli tahqiq. Kata 
ini adalah kata Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, 
balam artinya kerbau, seperti penafsiran 
orang-orang Yahudi. Andai kata-kata ini Arab, 
tentu sudah diketahui para sahabat, dan tentu 
mereka tidak perlu menanyakannya. 

'oyj : Ikan. 

\1a5S lit} : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
za'idatul kabid adalah potongan daging 
terpisah yang melekat di hati, dan inilah 
bagian daging ikan yang paling lezat. 


1184 



Utf 6^ : Mungkin mereka ini orang-orang 
yang masuk surga tanpa hisab, mereka diberi 
jamuan paling lezat sebagai keistimewaan 
bagi mereka. Kemungkinan tujuhpuluh ribu 
ini untuk mengungkapkan bilangan yang 
banyak, bukan bermaksud untuk membatasi. 


HADITS KE-1779 


^ill je. tvs. <&\ oJj> -WV* 

"S’ * ** 

* 9 * * „ *r. £ A + . •T ^ >JL , + * 

,jA <3 jj^ol jl :Jli aJl£> 4S1I 

(jLlJ ujU Ot :jUalSll v_-iU* <_jb5* "If :j 4>-^»-i) 

jo- jJl-j <ulp <1)1 3.0 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi sgg bersabda, "Seandainya sepuluh 
orang Yahudi beriman kepadaku, tentu akan 
beriman seluruh kaum Yahudi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Orang-orang 
Yahudi mendatangi Nabi ketika beliau tiba 
di Madinah (52)) 


- Penjelasan 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, ada yang menyatakan, maknanya 
demikian; andai sepuluh orang Yahudi 
beriman kepadaku pada masa lalu, seperti 
zaman sebelum Nabi sg§ datang, atau saat 
beliau datang. Nampaknya, mereka ini adalah 
para pemimpin Yahudi dan selain mereka 
adalah para pengikut mereka. Tidak ada yang 
masuk Islam di antara mereka selain hanya 
sedikit saja, seperti Abdullah bin Salam. Dia 
ini dikenal sebagai salah seorang pemimpin 
Yahudi saat Nabi datang. Berikutnya Abu 
Yasir dari Bani Nadhir dan saudaranya, Huyai 
bin Akhthab, Ka’ab bin Asyraf, Rafi’ bin Abu 


Haqiq. Sementara dari Bani Qainuqa' ada 
nama Abdullah bin Hanif, Fanhash, Rifa’ah 
bin Zaid. Dari Bani Quraizhah ada nama 
Zubair bin Batha, Ka’ab bin Asad dan Samuel 
bin Zaid. Mereka ini tidak masuk Islam dan 
mereka ini adalah pemimpin Yahudi. Andai 
mereka masuk Islam, tentu diikuti pengikut- 
pengikut mereka. Mungkin ini yang dimaksud 
Nabi^i 


PERTANYAAN YAHUDI KEPADA NABI 
TENTANG RUH 


HADITS KE-1780 

&\ C&J # 4)1 _ wa» 

& &\ ftps £ jd ui VsJ :JV5 

jp 'iJ' 4 4 f^j 

• a •* *•- s? •>?, .. t' s-? 
ijhxJ JU9 ja 

S/ S I j\lj ^j^Jl ijiSt 

».;{ • -'t •>> * - “I.S? ? ». 

fU3 AjJUoJ JU3 AjjA j£su 4*3 

C JLmA U b! b :JIa 3 ji-j 

: jul dlil 

tj ji? ji 

Ly Ajbl JjS uilj tV tjJbaJI uilsf V : j ifjliJI 0 


Abdullah bin Mas'ud ass berkata, "Ketika aku 
berjalan bersama Nabi 3% di sekitar pinggiran 
kota Madinah, saat itu beliau membawa 
tongkat dari batang pohon kurma. Beliau lalu 
melewati sekumpulan orang Yahudi, maka 
sesama mereka saling berkata, Tanyakanlah 


1185 



kepadanya tentang ruhl' Sebagian yang lain 
berkata, Uanganlah kalian bicara dengannya 
hingga ia akan mengatakan sesuatu yang 
kalian tidak menyukainya.' Lalu sebagian 
yang lain berkata, 'Kami benar-benar akan 
bertanya kepadanya.' 

Maka berdirilah seorang lelaki dari mereka 
seraya bertanya, 'Wahai Abul Qasim, ruh itu 
apa?' Beliau diam. Maka aku pun bergumam, 
'Sesungguhnya beliau sedang menerima 
wahyu.' Ketika orang itu berpaling, beliau 
membaca ayat (yang artinya): 

'Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. 
Katakanlah, 'Ruh itu termasuk urusan Rabbku 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit.'" (Al-lsra ' : 85)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan sedikit." (37)) 

— - Penjelasan 

vji : Kharab adalah jamak kharibdh seperti 
pola kata nabiqah dan nabaq, kalimah dan 
kalim. Kharab artinya ladang yang ditanam. 

ilLS : Tongkat dari pelepah kurma. 

: Aku kemudian berdiri agar tidak 
mengganggu beliau, atau aku berdiri untuk 
menghalangi antara beliau dengan mereka. 
ji-i US : Saat beban berat yang meliputi 
beliau ketika wahyu disampaikan sudah 
hilang. " Katakanlah , ‘Roh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku’.” (Al-lsra': 85) Yaitu 
termasuk ciptaan-ciptaan yang terwujud 
dengan firman, “Jadilah!" tanpa berasal dari 
suatu materi pun. Hanya jawaban ini yang 
diberikan, seperti halnya jawaban yang 
disampaikan Musa atas pertanyaan Fir’aim, 
“Siapa Tuhan semesta a lam itu?” (Asy- 
Syu’arl': 23). Musa menyebut sifat-sifat-Nya. 
Karena sangat lembut, ruh tidak mungkin 
diketahui esensinya kecuali dengan sifat- 
sifat yang membedakannya dengan yang 


lain. Untuk itu Nabi $§ hanya memberikan 
jawaban sebatas ini saja, tidak menjelaskan 
seperti apa esensinya karena hanya Allah 
saja yang memiliki ilmunya. Banyak sekali 
perdebatan di kalangan ulama dan filosof 
sejak dulu hingga kini tentang ruh. Mereka 
terlalu dalam menjelaskan esensi ruh. 
Pandangan yang menjadi acuan para ahli ilmu 
kalam dari kalangan ahlussunnah, ruh adalah 
materi lembut di dalam tubuh yang mengalir 
laksana aliran darah di dalam urat. Dinukil 
dari Al-Asy’ari, ruh adalah jiwa yang keluar- 
masuk. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath, yang paling shahih, hakikat 
ruh termasuk salah satu hal yang ilmunya 
hanya diketahui Allah semata. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ada dua dialek terkait 
ruh, ada yang menyebut mudzakkar dan ada 
yang menyebut muannats. 


HADITS KJE-1781 


ilUtil Cl cJS* :Jlf djS- -^VA^ 

toisf & jSS i jp 0. 5$ 

£* &\ j*. dkil H jii 

dJ# fi 4bl 0&J j* Si :cJjU fLj 
* * J J " 

«3Jjj jU cddulj imij * I :jlS 

<L5bb (5^)1 col^l) cJjaj niJLffili 


04 li\ ajj w jiij 

(jIjA\_j (jjill jfi uli f ^ utbS* ri :j 4»^1) 


Khabbab berkata, "Pada masa jahiliyah, 
aku adalah seorang pandai besi dan emas 
dan AI-'Ash bin Wa'il pernah punya utang 
kepadaku lalu aku datang menemuinya 
untuk menagihnya. Dia berkata, 'Aku akan 


1186 



membayarnya bila kamu mau kufur (ingkar) 
kepada Muhammad/ Aku jawab, 'Aku tidak 
akan kufur sampai kamu dimatikan oleh 
Allah lalu kamu dibangkitkan/ Dia berkata, 
'Biarkanlahaku sampai mati lalu dibangkitkan 
dan aku diberikan harta dan anak lalu akan 
kubayar utangku kepadamu/ Maka turunlah 
ayat (yang artinya): 

'Maka apakah kamu telah melihat orang 
yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia 
mengatakan, 'Pasti aku akan diberi harta dan 
anak/ Adakah ia melihat yang gaib atau ia 
telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang 
Maha Pemurah?'" (Maryam: 77-78)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Belt' (34), Bab: 
Penjelasan tentang tukang gigi dan besi (29)) 


■ Penjelasan - 


££ : Pandai besi. 


JU.IS5 1 : aku menagih hutang darinya. 

&LA Ji ’J&\ H : artinya ia kafir saat 
itu, hanya saja ia tidak bermaksud demikian, 
karena kekafiran tidak bisa dibayangkan saat 
itu. Ia seakan berkata, "Aku tidak akan kafir 
selamanya.” Kata-kata tentang kebangkitan 
yang disampaikan Ash bin Wa'il, maksudnya 
ia tidak mempercayai hal itu. Dengan 
demikian, kerumitan pada kata-kata ini 
bisa ditepis. Ia mensyaratkan kekafiran dan 
siapa mensyaratkan kekafiran, ia kafir. Allah 
as s berfirman, “Lalu apakah engkau telah 
melihat orang yang mengingkari ayat-ayat 
Kami dan dia mengatakan, Pasti aku akan 
diberi harta dan anak’." (Maryam: 77). 


: Di sini diartikan pemberitahuan, dan 
fa' -nya berfungsi seperti aslinya . " Adakah dia 
melihat yang gaib," apakah kedudukannya 
telah mencapai pengetahuan tentang hal 
gaib yang hanya diketahui Allah Yang Maha 
Esa lagi mengalahkan, hingga ia mengaku 
diberi harta benda dan anak di akhirat? “Atau 
dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan 


Yang Maha Pengasih ?” Ataukah ia membuat 
perjanjian terkait hal itu dari alam gaib, 
karena ia tidak mungkin mengetahui tentang 
hal gaib selain melalui salah satu dari dua 
cara ini. 


FIRMAN ALLAH: DAN ALLAH SEKALI- 
KALI TIDAK AKAN MENGAZAB 
MEREKA, SEDANG KAMU BERADA 
DI ANTARA MEREKA 


HADITS KE-1782 

■ - • > • 


: jlS tAifr ($&J tiULo yt -NY AT 

^ $ b\ 

oljJu \jJj\j\ ya UJl 

$ Uj Colj 4Jdl Uj) cJjO 

a o' (43 Ojj***~* ( 4; U i * ’ a ^ 

(p4^* Ool_j p J <Jjl 0^ 


Anas bin Malik $& berkata, "Abu Jahal 
berkata, 'Ya Allah, jika benar (Al- Qur'an) 
ini adalah yang benar dari sisi-Mu maka 
hujanilah kami dengan batu dari langit, 
atau datangkanlah kepada kami azab yang 
pedih/ Maka turunlah ayat (yang artinya): 

'Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab 
mereka, sedangkan kamu berada di 
antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah 
akan mengazab mereka, sedangkan 
mereka meminta ampun. Kenapa Allah 
tidak mengazab mereka padahal mereka 
menghalangi orang untuk (mendatangi) 
Masjidil Haram .../" (Al-Anf6l: 33-34)) 


1187 



(HR. Bukhari, Kitab: " Taisif (65), Surat: Al- 
Anfal (8), Bab: Dan Allah sekali-kali tidak akan 
mengazab mereka ; sedang kamu berada di 
antara mereka (4)) 

Penjelasan 

" Tetapi Allah tidak akan menghukum 
mereka, selama engkau (Muhammad) berada 
di antara mereka. Dan tidaklah (pula) 
Allah akan menghukum mereka, sedang 
mereka (masih) memohon ampunan." (Al- 
Anf&l: 33) Maksudnya bukan menafikan 
azab dari mereka secara mutlak, bahkan 
mereka berhadapan langsung dengan azab 
ketika Nabi |g£ meninggalkan mereka. “Dan 
mengapa Allah tidak menghukum mereka 
padahal mereka menghalang-halangi 
(orang) untuk (mendatangi) Masjidilharam 
dan mereka bulcanlah orang-orang yang 
berhak menguasainya? Orang yang berhak 
menguasai(nya), hanyalah orang-orang yang 
bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui ” (Al-Anfal: 34). 

U dal am Uj istifham bermakna penegasan, 
dan $ dalam iiil jUsIil S o' secara zhahir 
sebagai mashdar, posisinya nashab atau jar 
karena huruf jar-nya dibuang. Perkiraannya; 
mengapa Allah tidak menghukum mereka. 
Jar ini berkenaan dengan , maknanya; apa 
yang menghalangi mereka untuk tertimpa 
siksa, sementara sebabnya nyata dan ada, 
yaitu mereka menghalangi kaum muslimin 
untuk datang ke Masjidil Haram pada tahun 
Hudaibiyah dan mengusir Rasulullah jg serta 
orang-orang mukmin ke tempat hijrah. Untuk 
itu, azab pasti menimpa mereka. setelah 
Rasulullah ££§ pergi meninggalkan mereka, 
Allah menimpakan siksa-Nya dalam perang 
Badar, para pemberani Quraisy terbunuh 
dan banyak yang ditawan. 


ASAP (AD-DUKHAN) 


HADITS KE-1783 


<UJl 4Jjl -WAT* 

\^S^\ i 3 i&js ch 6 * :jvl & 

'J 5^1 Jp 

u efiS ji ^ 


&\ 09 ^ ^ 

OU-JU *U*Ji (Ju rjlx) 

(£J1 ollfr ^1 ^ 

(pJuuj 4 «JlC> 4JJ| 4JJl (Jll :J\I 

cili JJ ^ aii G 

«1^Lm 3 (JLwjuilj 

Sta j/u 

:J\I U| <j£*S3l d l »)a'jl pjj) 


«*• • «* 


L-*lj C i [ y . it V • j <b^>l) 

(pjt lift (J-Ul ^yiJu 


Abdullah bin Mas'ud as berkata, 
"Sesungguhnya ayat ini adalah bagi orang- 
orang Quraisy tatkala mereka durhaka 
kepada Nabi jg. Lalu beliau mendoakan 
mereka agar tertimpa kelaparan seperti 
kaum Yusuf. Mereka tertimpa kemarau dan 
penderitaan sehingga mereka makan tulang. 
Saat itu jika seseorang melihat ke udara 
seperti wujud kabut antara dirinya dan langit, 
hingga mereka memakan tulang karena 
musim kemarau itu. Maka Allah menurunkan 
ayat (yang artinya): 


1188 



'Maka tunggulah hari ketika langit membawa 
kabut yang nyata, yang meliputi manusia.' 
(Ad-Dukhan: 10)) 

Seseorang kemudian mendatangi Nabi $5 dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, mintakan hujan 
kepada Allah untuk Mudhar karena mereka 
telah binasa.' Beliau bersabda kepada 
Mudhar, 'Sesungguhnya kau gegabah.' Maka 
Nabi sgsj berdoa meminta hujan untuk mereka 
lalu Allah menurunkan hujan. Setelah itu, 
turunlah ayat (yang artinya), 'Sesungguhnya 
(kalau) Kami akan melenyapkan siksaan 
itu agak sedikit. Sesungguhnya kamu akan 
kembali (ingkar))' (Ad-Dukhdn: 10-15)) 

Ketika mereka mendapatkan kemakmuran, 
mereka kembali lagi seperti semula. Lalu Allah 
menurunkan ayat (yang artinya), 'Ingatlah hari 
(ketika) Kami menghantam mereka dengan 
hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi balasan.'" (Ad-Dukhdn: 16)) 

Abdullah berkata, "Maksudnya ialah Perang 
Badar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Surat: Ad- 
Dukhan (44), Bab: Yang meliputi manusia. 
Inilah azab yangpedih ( 2 )) 

— Penjelasan 

: Kemarau dan keletihanyangmenimpa 
kaum Quraisy, hingga mereka melihat kabut di 
antara mereka dengan langit karena mereka 
sangatlapar. 

(dij Je. \^al£L\ t3 : Ketika mereka 

memperlihatkan sikap durhaka dan tidak 
kunjung meninggalkan kesyirikan. 

(Ljlc. £3 : Sanah artinya kemarau dan 
kekeringan, seperti disebut dalam firman 
Allah est, “ Dan sesungguhnya Kami telah 
menghukum (Fir’aun dan) kaumnya dengan 
(mendatangkan)musim kemarauyangpanjang 
dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka 
mengambil pelajaran.” (Al-A’rSfi 130) Mereka 
melihat kabut di langit karena letih disebabkan 


oleh lemahnya pandangan, atau karena udara 
gelap pada tahun terjadinya kemarau karena 
tidak adanya hujan dan banyaknya debu. 

oil* ji : Mereka binasa karena 

kekeringan dan keletihan. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, Nabi jig 
mengatakan hal itu kepada kabUah Mudhar 
karena sebagian besar di antara mereka berada 
di dekat sumber-sumber air Hijaz, sementara 
doa kemarau ditujukan untuk kaum Quraisy 
yang menempati Makkah, hingga kemarau 
menyebar di sekitar mereka. 

: Maksudnya apakah kau menyuruhku 
memintakan hujan untuk kabilah Mudhar? 
Sementara beliau mendengar kabUah ini 
melakukan kemaksiatan dan menyekutukan 
Allah. 

hjJ- Jlii : Kamu lancang, karena kau 
menyekutukan Allah namun mengharap 
rahmat-Nya. 

jLi=uJ oJjS : Maksudnya kembali kepada 
kekafiran setelah musibah dOenyapkan. 
Sebelumnya, mereka beijanji untuk beriman 
jika siksaan yang menimpa mereka dihilangkan. 

llli : Ketika mereka mendapatkan 
kelapangan dan kenyamanan. 

Jl 'jit : Mereka kembali menyekutukan 
Ailah. ' 


TERBELAHNYA BULAN 


HADITS KE-1784 

I * - • A • ® •!* , • ^ J ® ** 

4*1 •&**** “WAt 

aJlp &)l jul jLLlj aJl & 4l)l 


1189 



( jlilol jkbljti ijT |Ju^ <Jl& 4^1 ^^*9 f+ijt 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Pada 
zaman Rasulullah jg, bulan pernah terbelah 
menjadi dua bagian. Nabi $$ lantas bersabda, 
'Saksikanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian, maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 

Penjelasan 

Penjelasan hadits ke-1784 s/d 1786. 

Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath, Al- 
Khaththabi menjelaskan, terbelahnya bulan 
adalah mukjizat besar yang nyaris tidak 
tertandingi oleh mukjizat para nabi, karena 
mukjizat ini muncul di kerajaan langit, 
berada di luar tabiat alam ini yang tersusun 
dari berbagai macam tabiat, sehingga tidak 
ada upaya apapun untuk menggapai mukjizat 
ini. Oleh karenanya, bukti nyata mukjizat ini 
sangat jelas. Ibnu Abdilbarr menyatakan, 
hadits ini diriwayatkan sekelompok sahabat, 
dan dari mereka hadits ini diriwayatkan 
para tabi’in dengan jumlah seperti mereka, 
setelah itu hadits ini diriwayatkan oleh 
sekelompok besar orang hingga sampai 
kepada kita. Mukjizat ini diperkuat ayat Al- 
Qur'an, sehingga tidak ada lagi alasan bagi 
orang yang mengingkari mukjizat ini. Karena 
terbelah, bulan muncul di atas suatu kaum 
sebelum muncul pada kaum lain. Selain itu, 
durasi waktu terbelahnya bulan tidak lama, 
tidak ada dorongan dan motivasi untuk 
melihat mukjizat ini. Namun demikian, 
penduduk Makkah mengirim utusan ke 
berbagai penjuru Makkah untuk menanyakan 
kejadian itu. Para musafir kemudian pulang 
dan memberitahukan bahwa orang-orang 
sekitar Makkah juga melihat kejadian itu, 


karena para musafir di malam hari umumnya 
berjalan di bawah sinar bulan dan kejadian 
ini terlihat jelas bagi mereka. Ayat Al-Qur’an 
yang dimaksud adalah firman Allah , “Saat 

(hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun 
terbelah ." Menurut jumhur, yang dimaksud 
“Bulan pun terbelah ," adalah bulan benar- 
benar terbelah. Ini dikuatkan firman 
Allah es, “Dan jika mereka (orang-orang 
musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), 
mereka berpaling dan berkata, ‘(Ini adalah) 
sihir yang terns menerus'.” (Al-Qamar: 1-2) 
Karena orang-orang kafir tidak mengatakan 
seperti itu pada hari kiamat. Karena terbukti 
kata-kata mereka ini mereka ucapkan di 
dunia, maka jelas bahwa bulan benar- 
benar terbelah. Inilah mukjizat yang mereka 
katakan sebagai sihir. 


HADITS KE-178S 


0^ “UJ2- 4&I (cfej ^1 duai* -WA© 

jt J'j- o-^i-i) 

(^*a]I Xji 4Ul f-tijl 


Anas bin Malik w meriwayatkan bahwa 
penduduk Mekah meminta Rasulullah untuk 
memperlihatkan tanda-tanda kebesaran 
pada mereka, lalu beliau memperlihatkan 
terbelahnya bulan. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 


1190 



H ADITS ICE- 1786 


jl 4JJI jXfc jil -\YA1 

fLj A&- ^ll jUj 

iji JIJm i_Aj fv uldl V :j ijfjUJI <>j>() 

^4iJI jldJtjl jjbljli ol pju^ <Ju^ | ^ J1 p 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa bulan 
pernah terbelah pada zaman Nabi %. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 


TAK ADA SEORANG PUN YANG LEBIH 
SABAR DARIPADA ALLAH 


HADITS KE-1787 


•jc, itjs. juji {pOj yl -way 

j\ :jvl jdij *3* 5411 

• r*. i < ^ ^ *" ‘i*" ^ 1 f J ^ 0 1 

4 ,«5j a 


* • > 


(i^iSll ^ i— >b Y\ xjiSl <— jViS” VA (JJjlidl 

Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi jg 
yang bersabda, "Tidak ada siapa pun atau 
tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar 
atas gangguan yang ia dengar melebihi 
Allah 8 . Mereka menganggap bahwa Dia 
mempunyai anak, tapi Dia memaafkan dan 
memberi mereka rezeki." 


(HR. Bukhari, Kitab: "AdatT (78), Bab: 
Bersabar atas celaan (71 )) 


Penjelasan 

jiJ : Fi’il tafdhil dari kata artinya lebih 
sabar atau mutlak sabar karena sabar berarti 
menahan sesuatu, maksudnya menahan 
hukuman secara Iangsung dari manusia 
yang patut mendapat hukuman. Inilah yang 
disebut hilm (santun). Di antara nama-nama 
Allah yang indah adalah Ash-Shabur, artinya 
tidak menyegerakan hukuman untuk para 
pendurhaka. Makna ini dekat dengan makna 
Al-Halim. 

<&' & iV-^sSi Jc : Maksud perilaku menyakitkan 
di sini adalah yang ditujukan kepada para rasul 
dan hamba-hamba saleh, karena mustahil 
jika makhluk bisa menyakiti Allah, karena hal 
tersebut merupakan sifat kurang, dan Allah 
Maha Suci dari segala kekurangan. Allah 
menundahukumanbukankarenakekurangan, 
tapi semata karena karunia. Mendustakan 
para rasul terkait penafian istri dan anak dari 
Allah, adalah sikap menyakitkan terhadap para 
rasul. Adanya sikap menyakitkan ini dikaitkan 
kepada Allah semata untuk melebih-lebihkan 
dalam pengingkaran terhadap mereka dan 
membesarkan kata-kata mereka. 


HADITS KE-1788 


J • " y 


4JJ| (jjfj viUli ££ lioAs- -WAA 

Jf 5 jffll jif dyH 6yi U 

* * * 

: jll AJ cJfT si ^ ^ 

cJfj .& ^ u Jiii t Jil : jil (Ui 

ajXM ^ a^iS S it si & 

OljJLo f J jJU- i->L \ :»LuYl i— "V :,j 4a^i-i) 

(«jjij Aul 


8 Gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada 
RasuTdan hamba-hamba-Nya yang saleh. 


1191 


Anas bin Malik m meriwayatkan dan dia 
memarfu'kannya, (Nabi bersabda), "Allah 



berfirman kepada seorang penduduk neraka 
yang paling ringan siksaannya, 'Seandainya 
kamu memiliki sesuatu dari kekayaan bumi 
apakah kamu akan menggunakannya untuk 
menebus 9 dirimu?' Orang itu menjawab, 'Ya.' 
Maka Allah berfirman, 'Sungguh Aku dahulu 
memintamu sesuatu yang lebih ringan dari 
itu, sejak kamu berada dalam sulbi Adam 
agar kamu tidak menyekutukan Aku. Namun, 
kamu enggan dan tetap berbuat syirik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!' (60), Bab: 
Diciptakan Adam dan anak keturunannya (1 )) 


apakah orang kafir pada hari kiamat 
dikumpulkan dengan berjalan di atas 
kepalanya?" Nabi jgjj bersabda, "Bukankah 
Allah yang menjadikan orang kafir berjalan 
dengan kakinya ketika di dunia, Mahakuasa 
untuk menjadikannya berjalan dengan 
wajahnya pada hari kiamat?" Qatadah 
berkata, "Ya, demi keagungan Rabb kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: 
Al-Furqan (25), Bab: Orang-orang yang 
dihimpunkan ke neraka J ahannam dengan 
diseret atas muka-muka mereka (1 )) 


Penjelasan 

Dari kata iftida artinyamembebaskan 
diri dari apa yang menimpa dengan 
menyerahkan apa yang ia miliki (menebus). 

fSTwJii : Ketika perjanjian diambil. 


ORANG KAFIR BERJALAN DI ATAS 
MUKANYA 

HADITS KH-1789 


:» >»* 


i* * » 


O' «4 it 4ii\ c&j eUU & -wa^ 

j£ & tg « & 

4 ^ :JV5 iiOJl 

jp ^ af jp 0 

ikj j? -(of* #5) && $ 


o 


u» 


^ ■ iv* to :j^.mjcI 1 vjbS” to 4^>1) 

(f^f- Ji (Jp Oxr-* 0^* 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
seseorang bertanya, "Wahai Nabi Allah, 


9 Membebaskan diri dari kesulitan yang sedang melllit 
dirinya dengan cara membayarkan sesuatu yang aimilik!. 


Penjelasan 

plrfil £ JiSil JJJi : Sepertinya kata-kata 

ini istiftham dengan membuang kata katanya. 
jjtdi adalah isim jenis, mencakup semua 
orang kafir, seperti dikuatkan oleh firman 
Allah $£ , “Orang-orang yang dihimpunkan 
ke neraka Jahannam dengan diseret atas 
muka-muka mereka, mereka itulah orang 
yang paling buruk tempatnya dan paling sesat 
jalannya .” (Al-Furqan: 34). Dan firman-Nya, 
“ Dan Kami akan mengumpulkan mereka 
pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka 
dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat 
kediaman mereka adalah neraka jahannam. 
tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan 
padam, kami tambah lagi bagi mereka 
nyalanya " (Al-IsrA': 97). 

itiif : Secara zahir, yang dimaksud 

berjalan di sini adalah berjalan secara 
hakiki. Untuk itu, para sahabat merasa aneh 
hingga menanyakan seperti apa esensinya. 
Jawaban yang disampaikan Nabi ini jelas 
menegaskan bahwa yang dimaksud berjalan 
di atas wajah adalah berjalan secara hakiki. 

123 jjtj : Ia Mahakuasa atas hal itu. Anas 
bin Malik menyatakan demikian untuk 
membenarkan sabda Nabi sg§, “Bukankah Zat 
yang membuatnya berjalan di atas dua kaki 
di dunia, Kuasa untuk membuatnya berjalan 
di atas wajahnya pada hari kiamat?!” Hikmah 


1192 



orang kafir dikumpulkan pada hari kiamat di 
atas wajahnya adalah sebagai hukuman tidak 
sujud kepada Allah di dunia. Mereka diseret 
di atas wajah mereka pada hari kiamat untuk 
memperlihatkan kehinaan mereka karena 
wajah beralih fungsi menjadi tangan dan kaki 
untuk menghindari benda-benda apapun 
yang menyakiti. 


PERUMPAMAAN ORANG MUKMIN 
SEPERTI TANAMAN 
YANG BERBATANG LENTUR 


HAD1TS KE-1790 


J\3 : J\3 tili. 4JJl -WV 

aIIp 4JJl ^9 4&1 

0\ 

>U)!3 Ulsu cJai£>I lild 

bl «4JJl aJa£*J» tpU-i 

U jIj Y Yo:j ^5jUJ! 4>^>!) 


* » 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Permisalan seorang mukmin 
seperti dahan di suatu pohon yang dapat 
bengkok ketika tertiup angin dan apabila 
tertimpa musibah ia akan tetap tegak lurus. 
Sedangkan permisalan orang fajir ibarat 
tanaman padi yang senantiasa tegak 
sehingga Allah akan merobohkannya kapan 
saja Dia kehendaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakif (75), Bab: Tentang 
kafarat orang yang sakit (1 )) 


j* tii.\ : (g^-li ^t) sifat untuk (bli). 
Khammah adalah tanaman lembut, yaitu awal 
mula tanaman di atas satu tangkai (kuncup). 
Alif kata ini asalnya wawu. 


: Bergoyang. 


dJxil lSl» : Iyadh menyatakan, seperti 
itulah yang disebutkan di sini. Yang benar 
adalah lidilil (Si , sehingga kata merujuk 


kepada sifat orang muslim. Al-Karmani 
menjelaskan, lebih tepamya demikian; 
iidl y£\ uf (kli (apabila 


tanaman tegak berdiri, ia miring karena 
terpaan angin, seperti orang mukmin, ia miring 
karena ujian). Hanya saja, angin juga ujian 
bagi kuncup tanaman. Atau karena Nabi gg 
menyamakan orang mukmin dengan kuncup 
tanaman, beliau menyebutkan sebagian 
ciri khas musyabbah pada musyabbah bihi. 
Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan setelah 
menyebut penjelasan di atas; kemungkinan 
jawaban l$i dibuang, perkiraannya; ketika 
kuncup sudah tegak berdiri. Maksudnya ketika 
angin dengan hembusan normal berhembus, 
kuncup tegak berdiri. Dengan demikian, kata- 
kata beliau ( t &L iU=c) merujuk kepada sifat 
orang mukmin, seperti yang dijelaskan Iyadh. 


: Para ahli bahasa dan kosa kata asing 
menjelaskan, padi adalah tanaman terkenal 
yang disebut sebagai aruzan, bentuknya mirip 
cemara, adanya di Syam dan Urdun. 


dli : Kuat, keras, dan padat, tidak berlubang 
di tengah-tengahnya. 


: Mematahkannya, maksudnya 

keluarnya ruh dari jasad. 


HADITS KE-1791 


Penjelasan 

jii : Perumpamaan orang mukmin 
dalam keridaan terhadap takdir, bersyukur 
atas kelapangan dan kesusahan. 


«4 4JJI cUU uw -\Y^\ 


1193 



b'M fr && jSj ^ 

... is- Ji 

#JL>lj » jA l^JVX^I 

(,j2»^ll 5jliS” j *l»- U v->\j N c. >lsS” VO iSjImJI 


Ka'ab bin Malik as meriwayatkan dari 
ayahnya bahwa Nabi jg bersabda, 
"Permisalan seorang mukmin seperti 
dahan di suatu pohon, terkadang angin 
menjadikannya bengkok dan terkadang 
berdiri lurus. Sebaliknya, permisalan 
orang munafik seperti tanaman padi yang 
senantiasa berdiri, hingga sekali ia jatuh, ia 
akan langsung roboh " ,0 

(HR. Bukhari, Kitab: “Sakif (75), Bab: Tentang 
kafarat orang yang sakit (1 )) 

Penjelasan 

l«£2 : Memiringkannya. 

IpUfl : Tercabut atau patah di bagian tengah- 
tengahnya. Ulama menjelaskan, makna 
hadits; orang mukmin yang tertimpa banyak 
ujian pada badan, keluarga, atau harta, 
semua ujian ini menggugurkan seluruh 
kesalahannya dan mengangkat derajatnya. 
Sementara orang kafir hanya tertimpa sedikit 
ujian. Jikapun ada ujian menimpa, sama 
sekali tidak menggugurkan kesalahannya, 
bahkan siksaan ditimpakan kepadanya pada 
hari kiamat secara utuh. 


HADITS KE-1792 
ja J\ :fLj &\ Ji 4&I 


|fcLx.«Jl jio \+>\j 0JJ i aJL »d Si 

JnJu Q £3j5 (£ U 

sUd )l \jff ^ :(*bt ^ j\l) 

££ : Jl5 

(LjLjlj lijiil 


li 


Ibnu Umar m berkata, Rasulullah si 
bersabda, "Sesungguhnya di antara pohon 
ada suatu pohon yang tidak jatuh daunnya. 
Itulah perumpamaan seorang muslim. Maka 
katakanlah kepadaku, pohon apakah itu?" 
Para shahabat menganggap bahwa yang 
dimaksud adalah pohon yang berada di 
lembah. 

Abdullah berkata, "Aku berpikir dalam hati 
pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku 
malu mengungkapkannya. Kemudian para 
shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
pohon apakah itu?" Beliau menjawab, "Pohon 
kurma." 

(HR. Bukhari, Kitab: " llmi /' (3), Bab: Ucapan 
seorang ahli hadits: haddatsana, akhbarana, 
anba ana (4)) 


— Penjelasan - 

Jrl Jl ja ol : Yaitu di antara jenis pohon. 

&\p\ £ JJSi\ gj : Maksudnya masing- 

masing di antara mereka mengiranya sejenis 
pohon tertentu, mereka tidak mengiranya 
pohon kurma. 


10 Penderitaan yang banyak dialami oleh orang mukmin, 
baik penderitaan pada badan, keluarga atau hartanya, 
itu semua sebagai penghapus dosa-dosa dan peninggi 
derajatnya. Sedangkan sedikitnya pendiritaan yang 
dialami orang kafir, itu semua tetap tidak menghapus 
dosa mereka sedikit pun, bahkan penderitaan itu akan 
menimpanya secara sempuma pada hari Kiamat 


HADITS KE-1793 

j\3 : jti silt &\ c$ej ~mr 

l* * \ ~ • \ *»*l * + ji.i «" i « * 

4jdl 4^3 1 


119ft 



% : jll jill jjij G cjfaj iUi 

\jHL p'y &\ jftjUl 

Juoill <_j\j NA :jli Jt\ <_>h£" AN :j (_SjU%Jl A»^J-i) 

O-mjp 


Abu Hurairah as berkata, Rasulullah 
bersabda, "Seorang dari kalian tidak 
akan dapat diselamatkan oleh amalnya." 
Maka para shahabat bertanya, "Tidak juga 
dengan engkau wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak juga aku, hanya saja Allah 
telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. 
Maka beramallah kalian sesuai sunah dan 
berbuatlah secara seimbang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hat?' (81), 
Bab: Bersungguh-sungguh dan kontinyu 
dalam beramal (1 )) 

Penjelasan 

i $ : Tidak akan selamat. 

: Mengenakan dan menutupi 
aibku dengan rahmat-Nya. Berasal dari kata 
artinya sarung pedang. 

\jVj1. : Titilah kebenaran. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, perlu diketahui, mazhab 
ahlussunnah menyatakan bahwa pahala 
ataupun siksa tidak berlaku berdasarkan 
akal, demikian halnya kewajiban dan 
pengharaman, juga taklif-taklif lain, 
semuanya tidak mengacu pada akal. Semua 
ini berlaku berdasarkan syariat. Mazhab 
ahlussunnah juga menyatakan, Allah tidak 
berkewajiban apapun, karena alam ini 
milik-Nya, dunia dan akhirat berada dalam 
kekuasaan-Nya. Apabila Allah memuliakan 
mereka, memberi mereka nikmat, dan 
memasukkan mereka ke surga, ini semua 
karena karunia-Nya. Andai Allah memberi 
nikmat orang-orang kafir dan memasukkan 
mereka ke surga, Allah berhak untuk itu. 


Namun Allah mengabarkan -dan kabar 
yang la sampaikan benar- bahwa Allah tidak 
melakukan itu. Allah mengampuni orang- 
orang mukmin dan memasukkan mereka ke 
dalam surga dengan rahmat-Nya, menyiksa 
orang-orang munafik dan menempatkan 
mereka di neraka kekal selamanya sebagai 
keadilan-Nya. 


HADITS KE-1794 


(sfej ii|l& -WU 

H & l^llj jll fhj &l 
&\ 5 d\% $i! ja s!i\ \Sii Z 

&jj UpZ O^llilSj : jil 

i_j\j NA < Jt\ ul^ AN Aa-^-l) 


Aisyah ® meriwayatkan dari Nabi yang 
bersabda, "Tepatkanlah amal perbuatanmu 
dan sedang-sedanglah dan terimalah 
kabar gembira, maka sesungguhnya tidak 
seorang pun dari kalian yang masuk surga 
karena amalnya." Mereka bertanya, 'Tidak 
juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak juga aku, kecuali bila 
Allah melimpahkan rahmat dan ampunan 
kepadaku."" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hat?' (81), 
Bab: Bersungguh-sungguh dan kontinyu 
dalam beramal (1 )) 

Penjelasan 

Ijill : Titilah kebenaran. 


1 1 Rafi'i menjelaskan, “Tidak sepatutnya bagi seseorang yang 
telah beramal saleh untuk hanya mengandalkan amalnya 
dalam mencari keselamatan dan derajat yang tinggi. 
Sebab, asal semua amal adalah dari taufik Allah Ta'ala, 
dan meninggalkan maksiat merupakan penjagaan dari 
Allah. Jadi, semua itu karena karunia dan rahmat-Nya.' 


1195 



: Titilah segala urusan tanpa berlebihan 
dan tidak melalaikan. Maknanya; titilah 
kebenaran dan kerjakan kebenaran itu. Jika 
kalian tidak mampu menunaikannya secara 
sempuma, maka dekatilah kesempumaan. 

artinya benar, maksudnya pertengahan 
antara berlebihan dan melalaikan. Untuk 
itu, jangan berlebihan dan jangan pula 
melalaikan. 

U /4#3 : Bergembiralah akan pahala amal 
meski sedikit Ar-Rafi'i menyatakan, hadits 
ini menunjukkan, orang yang beramal tidak 
sepatutnya mengandalkan amal untuk 
mencari selamat dan meraih derajat, karena 
ia beramal semata karena pertolongan Allah, 
dan kemaksiatan semata ditinggalkan karena 
perlindungan Allah. Ini semua semata karena 
karunia dan rahmat-Nya. 


MEMPERBANYAK AMAL DAN TEKUN 
BERIBADAH 

HADITS KE-1795 

0^ 0i C$?J — W^O 

lilt Sll! : JUo 5\5U- jf jj 

Jjl i_i\j A M 

(ilijj ^ y !'£>. pL y 


Al-Mughirah as berkata, "Ketika Nabi 
mendirikan shalat (malam) hingga bengkak 
kedua kaki atau betis beliau, maka saat 
ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab, 
'Apakah tidak sepatutnya aku menjadi 
hamba yang bersyukur?"' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Tahajucf' (19), Bab: 
Shalatnya Nabi jg hingga tumit kakinya 
pecah-pecah (6)) 

Penjelasan 

: Dikatakan kepada beliau, “Allah telah 
mengampuni dosanya yang telah lalu dan 
yangkemudian.” 

tile- Slif : Maksudnya ampunan 
yang Allah berikan kepadaku mendorongku 
untuk qiyamullail dan shalat tahajud sebagai 
wujud rasa syukur kepada-Nya. Lantas 
bagaimana aku meninggalkan amalan 
ini?! Seakan maknanya demikian; apakah 
aku tidak patut bersyukur kepada Allah 
karena Ia melimpahkan karunia kepadaku, 
mengistimewakanku dengan yang terbaik 
dari dunia dan akhirat. ’^h\ termasuk pola 
kata dilebih-lebihkan yang mengundang 
kenikmatan agung. Sebutan khusus untuk 
seorang hamba mengesankan puncak 
kemuliaan dan kedekatan kepada Allah. 
Untuk itu, Allah menyebut Nabi % dengan 
sebutan hamba pada saat Isra\ Imam An- 
Nawawi menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh 
menjelaskan, syukur adalah mengenai 
kebaikan siapa yang berbuat baik dan 
membicarakan kebaikan itu pada orang 
lain. Balasan atas perbuatan baik disebut 
syukur karena mengandung makna pujian. 
Syukur seorang hamba kepada Allah adalah 
mengakui segala nikmat-Nya, memuji-Nya, 
dan senantiasa taat kepada-Nya. Adapun 
syukurnya Allah terhadap amalan hamba 
adalah memberikan balasan baik, dan melipat 
gandakan balasan. Syukur seorang hamba 
adalah memuji Allah atas beragam nikmat 
yang Ia berikan, karena Dialah yang memberi 
dan yang dipujL yang merupakan salah 

satu nama Allah, maknanya seperti ini. 


1196 



SEDERHANA DALAM MEMBERI 
NASIHAT 


nasehat agar tidak membuat hati jemu, 
sehingga maksud dan tujuannya luput. 


HADITS KE-1796 

i> • i, • - > • , 

Jo 4U1 -W^ 

cf 5 :Jij $ jtS £ a. juai 

ftji J> '2j?i l3it ojjJ aIc. 

Jl 6^5" I jl cUi 5* : - j Ajl Q 

Jii 51? u? .iitpu j&jjSi jil 

luit iiULll 43\i£ jJu^ ^Jlp 

JaSJ <_}*»* O’* ^ ijJiiJI *— -•IsS" f j(3 

t»L1 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan bahwa 
ia biasa memberi nasihat kepada orang- 
orang setiap hari Kamis, kemudian seseorang 
berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, aku 
ingin Anda memberi pelajaran kepada kami 
setiap hari." Abdullah berkata, "Aku enggan 
melakukannya, karena aku takut membuat 
kalian bosan. Dan aku ingin memberi 
pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi 
s^§ memberi pelajaran kepada kami karena 
khawatir kebosanan akan menimpa kami." 12 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Orang 
yang menyediakan hari-hari khusus untuk 
bermulazamah kepada ulama (13)) 

Penjelasan 

: Demi Allah, aku ingin. 

$ »$\ : Aku tidak ingin membuat kalian 
jemu dan berkeluh kesah. 

: Aku menjaga kondisi kalian. Hadits ini 
menunjukkan sederhana dal am memberikan 


12 Nasihat tidak boleh terlalu sering disampaikan, karena 
justru akan membosankan. Akibatnya, tujuan dari nasihat 
itu sendiri justru tidak akan sampai. 


1197 




BAB 52 

PENDUDUK SURGA DAN KENIKMATANNYA 


HAD ITS KE-1797 


s* 




Ol “U£. eJjjjb doai -WW 

j&l : JVl jllj Ale. &\ 

iuil c4^j 

jbil i_jIj tA rjli jJl ujIiS” A\ tjljUdl 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Neraka dikelilingi 
dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan 
nafsu), sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang 
tidak disenangi (nafsu)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hat?' (81), 
Bab: Neraka dihiasi dengan hal-hal yang 
disukai syahwat (28)) 

Penjelasan 

Imam Malik menuturkan, ulamamenyatakan, 
sabda ini termasuk kalam indah, fasih, dan 
menyeluruh yang diberikan kepada Nabi jgg 
sebagai perumpamaan indah. Maknanya; 
surga tidak digapai tanpa melakukan hal-hal 
yang tidak disukai, dan neraka digapai dengan 
meneijang syahwat. Demikian halnya surga 
dan neraka diliputi oleh keduanya. Siapa 
menyingkap tabir penutup, ia sampai kepada 
sesuatu yang ditutupi. Menyingkap tabir 
penutup surga adalah dengan melakukan 


amalan-amalan yang tidak disuka, dan 
menyingkap tabir penutup neraka adalah 
dengan menerjang syahwat. Amalan-amalan 
yang tidak disuka termasuk bersungguh- 
sungguh dalam menjalankan ibadah, rutin 
menjalankan ibadah, sabar menghadapi 
segala beban berat ibadah, menahan 
amarah, memaafkan, santun, bersedekah, 
berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, 
sabar menahan diri dari segala syahwat, dan 
semacamnya. Adapun syahwat- syahwat 
yang meliputi neraka, secara zhahir adalah 
syahwat yang diharamkan, seperti khamar, 
zina, memandang wanita yang bukan 
mahram, menggunjing, menggunakan alat- 
alat musik, dan lainnya. Sementara syahwat 
mubah tidak termasuk di sini, namun 
makruh jika terlalu sering melakukannya, 
dikhawatirkan akan menjurus pada yang 
diharamkan, mengeraskanhati, menghalangi 
untuk menjalankan ketaatan, atau diperlukan 
untuk meraih dunia dan semacamnya. 


HADITS KE-1798 

: jvl m &\ ;jy> l±\ -W^A 

:&\ JVl :j iLj aIc- &\ JVl 

Vj ‘*!3 ^ (jiU* J 


1199 



It- • - - Oii 
S3 Jp (ChAmI 

A 

0 f- , ^ £? •«- 

(^>■1 U 

<i*o j »l>- 1> oU A rjii-l *ju v_jbS" oV:^ (JJjUiJI 4>^»-l) 

(iijlit l*ilj ?J-\ 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 
^ bersabda, "Allah berfirman, 'Aku telah 
menyediakan untuk hamba-hamba-Ku yang 
saleh (kenikmatan) yang belum dilihat oleh 
mata, didengar oleh telinga, dan terbetik 
dari lubuk hati manusia." Bacalah firman- 
Nya jlka kalian mau (yang artinya), "Tidak 
seorang pun yang mengetahui apa yang 
telah disediakan untuk mereka (kenikmatan) 
yang menyedapkan mata." (As-Sajdah: 1 7). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 


;U5iS)fs4 


5i \\tfi J* w 


POHON Dl SURGA 

HAD ITS KE-1799 

l 4A)1 C&j Vjj* 'J\ -WU 

Di : J\3 ^ 

S ajU »j**£ 

i_jL S ijj— ®T ohS* To :j 4»-p-l) 

Jkj) Jji 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
jgj bersabda, "Sesungguhnya di surga ada 
sebuah pohon yang jika seorang pengendara 
berputardi bawah naungannya selama seratus 
tahun maka belum dapat melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tofe/r" (65), Surat: Al- 
Waqi'ah (56), Bab: Firmannya: "Dan naungan 
yang terbentang luas." (1 )) 



Penjelasan 

Osi-lill tfoUJ coipf : Aku sediakan untuk 
hamba-hamba-Ku yang saleh di surga. Sabda 
(oiic-f) menunjukkan bahwa surga sudah 
diciptakan. “Tak seorangpun mengetahui 
berbagai nikmat yang menanti, yang indah 
dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas 
apa yang mereka kerjakan.” (As-Sajdah: 17) 
Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, seluruh 
jiwa tidak mengetahui jenis pahala besar apa 
yang Allah simpan untuk mereka, tidak pula 
satu pun di antara mereka, tidak pula malaikat 
yang didekatkan kepada Allah, maupun nabi 
yang diutus. Allah merahasiakan pahala 
tersebut dari seluruh makhluk-Nya, hanya 
Dia semata yang tahu. Tidak ada yang tahu 
pahala apa yang menyenangkan had ini, 
dan tidak lagi ada kenikmatan lain yang 
diharapkan setelah itu. 


Penjelasan - 

: Naungannya, yaitu apa yang menutupi 
ranting-rantingnya. Ada yang menyatakan, 
pohon yang dimaksud adalah pohon Thuba. 


HAD ITS KE-1800 


j* lilt Alll C&j ^ 

£. 06 0 s " 4^ 0° 

S j»\p a3U £44 

(jUij iil-l SJuo *-A> o\ :<3t» jJl v— >bS* A\ :J) 4j-^i-I) 


. , * - 


> • - 


-\A* 


Sahl bin Sa'ad ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Sesungguhnya di 
surga ada sebuah pohon yang jika seorang 
pengendara berputar di bawah naungannya 
selama seratus tahun maka belum dapat 
melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 


1200 



< " jI 


HADITS KE-1801 

> • 


AJdl -£i)l ^£> — \A*\ 

ji^5 Sj^vSJ Jl :Jll ifllij 

l^alxa. ) U |»\E ajU gjl$\yLkuA\ Sl^sU 

(jUI_j tJ-1 <juo v— >U :jU J\ »_jkS” K\ : j ^jUJl 4»^l) 


Saha I bin Sa'd meriwayatkan dari Rasulullah 
35 yang bersabda, "Di da lam surga ada 
sebatang pohon, jikakuda yang cepat larinya 
itu mengelilinginya selama seratus tahun 
maka tidak akan mampu menyelesaikannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 

Penjelasan 

iljil : Kuda tangkas. iU- artinya kuda 
unggul. Jamaknya jiyad dan ajwad. Pendapat 
lain menyatakan, jiyad artinya kuda yang 
panjang lehernya, berasal dari kata jayad. 

jllill : Ibnu Atsir menjelaskan, tadhmir 
adalah memberi banyak makan kepada 
kuda hingga gemuk, setelah itu hanya diberi 
makan sekedamya saja agar ringan tubuhnya. 
Pendapat lain menyatakan; tadhmir adalah 
mengencangkan pelana kuda dan menutupi 
kuda dengan kain bagian bawah tubuh 
keringatan, lalu daging gemburnya hilang, 
sehingga dagingnya mengeras. 


ALLAH AKAN MEMBERIKAN Rl DA- 
NYA KEPADA PENDUDUK SURGA 

HADITS KE-1802 

«U£. AJUl gfjJisU 

ail Si :j&«j ^ &1 y* Ail j\l : jll 

*<£3 #1 Jif U :#1 


ISj ijS? jL£L*J ji : jjtl 1% 
s- l^i fJ U iffi&f 11} ^ 13 

:1^\3 eUS S- jiif lli tiliU 

? \ \ • i' • -i t T . f ? t? /. J(, S, 

J>l tiiii ££ [ ya*\ jlj Oj b 

\0'\ •"[' \> ' • f 1 1 ' .• • a i < - 

ljul oJuu 

(jUI_j tii-l *Jua *_jU 6^ : jl5 v_A£" : j (jljbkJI 


Abu Said Al-Khudri m mengatakan, Rasulullah 
3$ bersabda, "Allah berfirman kepada 
penghuni surga, 'Wahai penghuni surga.' 
'Baik, dan kami penuhi panggilan-Mu', jawab 
penghuni surga. Allah berfirman, 'Apakah 
kalian rida?' Mereka menjawab, 'Bagaimana 
mungkin kami tidak rida sementara Engkau 
telah memberi kami yang belum pernah 
Engkau berikan kepada seorang pun dari 
makhluk-Mu.' Allah berfirman, 'Sekarang Aku 
beri kalian sesuatu yang lebih utama daripada 
itu.' Penghuni surga bertanya, 'Wahai Rabbi, 
apa yang lebih utama dari semua itu?' Allah 
berfirman, 'Kuhalalkan keridaan-Ku’ untuk 
kalian, dan Aku tidak murka kepada kalian 
selama-lamanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 

Penjelasan - 

$ji>, j 'J=&£. J»-{ : Aku turunkan keridaan-Ku 
kepada kalian. Ridhwan adalah rida. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, hadits 
ini mengisyaratkan firman Allah ss , “Dan 
keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah 
keberuntungan yang besar." (At-Taubah: 
72). Karena rida Allah adalah sebab segala 
keberuntungan dan kebahagiaan. Siapa yang 
mengetahui Rabb rida padanya, keridaan 

1 tni mengisyaratkan firman Ta'ala, "Dan Rida dari Allah 
itulah yang terbesar " (At-Taubah: 72). Sebab, rida 
merupafean faktor setiap keberuntungan dan kebahagiaan. 
Orang yang mengetahui bahwa Tuhan-nya telah rida 
padanya, itu lebih terasa mengenakkan dan menentramkan 
hati daripada segala macam nikmat. 


1201 



pemimpin ini baginya lebih menyenangkan 
hati melebihi seluruh kenikmatan, karena 
keridaan mengandung pengagungan dan 
penghormatan. Hadits ini menunjukkan 
bahwa kenikmatan yang didapatkan 
penghuni surga tidak ada tambahannya. 


cJu_LJ : Lam di sini sebagai jawab qasam yang 
dibuang. 

^ : Ujung langit. 

33*1 : Setelah cahaya fajar menyebar, 
karena pada saat itulah bintang terang 
bertebaran. 


PENDUDUK SURGA AKAN MELIHAT 
ORANG-ORANG DI KAMAR BAG A I KAN 
GUGUSAN BINTANG DI LANGIT 

HADITS KE-1803 


s!i\ Jil ‘jkj *3* 
vSjSS bytp u£ J 

^ d} $ aj : si 4 

4^35 a#! 4 vjVSi* 

01^ AN 


• * • . ^ * o 


HADITS KE-T804 

> • *** 

«UA 4*1 tiJ-U- -u*i 

4J&! JilOl :j\3 fLj *5 a &l ^ 

■: »*^s- i-?' • - • ; • - — -J 1 1 ? • f ■: 

U5 ^3 ^ JaI 

jf ^ J&l 4^1531 ijSll uljfll 

<iUj 4*1 G jL^lu U 

IjdXAj <4*U lj*«T JUj eJ*> 

j »l»- L. t_»L A o^ iiLi 4»p-l) 

(<9 <1^1 


Sahl bin Sa'ad m meriwayatkan dari Nabi 
M yang bersabda, "Sungguh penghuni surga 
bisa melihat kamar-kamarnya di dalam surga 
sebagaimana mereka bisa melihat gugusan 
bintang di langit." Kata ayahku, "Lantas aku 
menceritakannya kepada Nu'man bin Abi 
Ayyasy, maka ia berkata, "Sungguh aku 
mendengar Abu Sa'id menceritakannya 
dan ia menambahnya dengan redaksi, 
'Sebagaimana mereka melihat bintang 
melintas di ufuk timur dan barat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 

Penjelasan 

: Mereka melihat. 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda, "Penduduk surga 
melihat penghuni kamar-kamar dari atas 
mereka sebagaimana mereka melihat 
bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau 
barat disebabkan keutamaan di antara 
mereka." Para shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para 
Nabi yang tidak akan dimasuki oleh orang 
selain mereka?" Beliau bersabda, "Benar, 
demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
(tetapi juga menjadi tempat tinggal) orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
membenarkan para Rasul." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 


1202 



Penjelasan 

: Bintang besar. Ada yang menyatakan, 
disebut durry karena putihnya seperti 
mutiara. Yang lain menyatakan karena 
sinar terangnya. Ada pula yang menyatakan 
karena bintang ini mirip mutiara, mengingat 
posisinya yang lebih mulai dari bintang- 
bintang lain, seperti halnya mutiara sebagai 
batu berharga yang paling mulia. 

jiUJt : Bintang yang tetap berada di ufuk langit 
setelah cahaya fajar menyebar. Bintang yang 
bertebaran pada waktu ini hanya bintang 
yang sangat terang. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, makna ghabir adalah pergi dan 
berlalu, maksudnya bintang yang hampir 
terbenam dan jauh dari pandangan mata. 

ijlij j: : Ya, itu adalah kedudukan para 
nabi sebagai jawaban doa Allah untuk 
mereka. Namun Allah mungkin memberikan 
karunia pada selain nabi untuk mencapai 
kedudukan tersebut. 

diU \JS\ : Beriman kepada Allah dengan 
sebenamya. 

: Mempercayai para rasul dengan 
sebenamya. Selumh penghuni surga beriman 
dan percaya, namun mereka ini memiliki 
keistimewaan sifat tersebut. 


ROMBONGAN PERTAMA YANG 
MASUK SURGA BAGAIKAN BULAN 
PURNAMA 

HADITS KE-1805 

j\l : jll til* 4&1 -\A*o 

£& jj? -j 

q Zsj* iiii jp 

% < % oj igs? % <6j)j5 S 



(ojjij i<Jlp .0)1 


Abu Huroirah 2 © berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Rombongan pertama yang masuk 
surga, wajah mereka seperti bulan purnama. 
Kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya 
yang wajahnya bagaikan bintang-bintang 
yang bercahaya di langit. Mereka tidak 
akan pernah buang air besar di dalamnya, 
tidak kencing, tidak meludah, dan tidak pula 
beringus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, 
keringat mereka seharum minyak misik, dan 
tempat perapian mereka terbuat dari kayu 
cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri 
mereka adalah bidadari yang diciptakan 
secara bersamaan (sekaligus, satu waktu) 
bentuknya seperti nenek moyang mereka, 
Adam as yang tingginya enam puluh hasta 
yang menjulang ke langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabl‘ (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan anak keturunannya ( 1 )) 

Penjelasan 

Jj' : Golongan pertama. 

jJdl ;iy : yaitu dalam keindahan dan sinar 
terangnya. 

ullJl jUAij) : Keringat mereka seperti aroma 
wangi minyak kasturi. 

: Majamir]amak mijmar dan mujmar. 
Mijmar adalah tempat perapian untuk 
pedupa (anglo), sementara mumjar adalah 
sesuatu yang dibakar dan dipergunakan 
untuk pedupa. 

yJill i^c. ifi\ : AI-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath, anjuj adalah 


1203 



kayu yang dibakar untuk pedupa. Anjuj di sini 
penjelasan untuk kata uluwwah, sementara 
al-'ud. adalah penjelasan untuk penjelasan 
kata anjuj dan uluwwah. 

ellUl g£l : tingginya enampuluh hasta. 


KEMAH DI SURGA 


HAD1TS KE-1806 


Sji :J\I A-Jlfr 4JJ| Sgill 51 

§j'j $ !i% 5JS5U *Ul)\ iSji 

j *t>- L* 1— >U A : j Aa-p-l) 

(ijjiitf- Ijitj iii-l 


Abu Musa AI-As/ari meriwayatkan bahwa 

Nabi sgji bersabda, "(Di surga) ada kemah 
bundar melengkung terbuat dari mutiara 
yang menjulang ke langit sepanjang 30 mil. 
Pada setiap sisinya disediakan untuk orang 
beriman sebagai penghuninya, orang yang 
lain tidak dapat melihat mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaari' (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 


penjelasan 

: Rumah orang pedalaman berbentuk 
segi empat. Maksudnya di sini adalah sesuatu 
yang menutupi dan semacamnya. 

hyi : Luas bagian dalamnya. 


ORANG-ORANG YANG HATINYA 
TAWAKAL SEPERTI BURUNG AKAN 
MASUK SURGA 

HADITS KE-1807 

jP «Ufr 4JJI &Zj Ijij* - WY 

<jol jU- :j\3 fLj &! 

# dU,i £ :jvl iiftjj j ojL 

&jj ajfr : jlS 

jp #1 jiJ5 4JJ1 fry 

5^' jiii tJJj pH »pST 

oIjJl o «|.iT i_j\j \ :»LuSll 1— »ls£* V :j tSjtiJI 

uuic Jill 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi ^ 
bersabda, "Dahulu Allah menciptakan Adam 
as yang tingginya enam puluh hasta, kemudian 
Dia berfirman, 'Pergilah kamu dan berilah 
salam kepada mereka para malaikat dan 
dengarkanlah bagaimana mereka menjawab 
salam penghormatan kepadamu dan juga 
salam penghormatan dari anak keturunanmu.' 
Maka Adam mengucapkan, 'As-salamu 
'alaikum (salam sejahtera untuk kalian).' 
Mereka menjawab, 'As-sal6mu 'alaika wa 
rahmatullah (salam sejahtera dan rahmat 
Allah untukmu)/ Mereka menambahkan 
kalimat wa rahmatullah. 

Kelak setiap orang yang masuk surga 
bentuknya seperti Adam dan manusia 
terus saja berkurang (tingginya) sampai 
sekarang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan anak keturunannya (1 )) 

— - Penjelasan 

iskyS tlj : Salam penghormatan ini 
adalah salam penghormatan untukmu, 


1204 



dan keturunanmu. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini menunjukkan orang 
yang datang menghampiri orang-orang 
yang duduk, mengucapkan salam kepada 
mereka, dan yang terbaik adalah dengan 
mengucapkan; dengan alif dan 

lam. Namun bisa juga tanpa alif dan lam, 
( L4=41£. . Menjawab salam dianjurkan 

dilebihi. Menjawab salam boleh dengan 
mengucapkan; , dan tidak 

disyaratkan hams mengucapkan; 'f'ili \ 


PANAS DAN DALAMNYA NERAKA 
JAHANAM 

HADITS KE-1808 

4i)l Sjj jb £-^1 — \A*A 

# *"i r 

if yi j£ajl3 :jvl jjLj 4&I fill 

? - I'll i' V* '5" u < • • ' 

4 d«5 

cill : jll cif ij fLj ^ &1 

II * • , v< n»« ■» 5 *S * . S a t " 

Up* i>4® «*)*■ 

CjjIj jUJl <iuo vjL V »ju j 


Abu Hurairah as? meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Api kalian (di dunia 
ini) merupakan bagian dari 70 bagian api 
neraka Jahannam." Ditanyakan kepada 
beliau, "Wahai Rasulullah, satu bagian itu 
saja telah cukup (untuk menyiksa pelaku 
maksiat)?" Beliau bersabda, "Ditambahkan 
atasnya dengan enam puluh sembilan kali 
lipat yang sama panasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (10)) 


Penjelasan 

: Api yang kalian nyalakan di seluruh 
dunia. 

tiar o! : 5) di sini adalah humf yang 
diringankan, maksudnya; sungguh, neraka 
dunia sudah cukup digunakan untuk 
menyiksa para pendurhaka nan keji dan 
membakar orang-orang kafir. Lantas tidakkah 
cukup dengan api dunia. 

j^ji. olli : yaitu di atas api-api dunia. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; Ath- 
Thaibi menjelaskan, intinya demikian; 
Nabi 3 g mengulang penuturan api neraka 
Jahanam melebihi api dunia sebagai isyarat 
bahwa anggapan api neraka terbagi-bagi 
tidak benar. Maksudnya, api neraka harus 
dilebihkan untuk membedakan siksaan 
yang berasal dari Khaliq dengan siksaan 
yang berasal dari makhluk. Hujjatul Islam 
menyatakan, api dunia tidak cocok untuk 
api neraka. Mengingat siksaan paling berat 
di dunia adalah siksaan dengan api, karena 
itulah siksaan neraka Jahanam dikenal seperti 
itu meski keduanya sangat jauh berbeda. 
Andai penghuni neraka Jahim menemukan 
api seperti api dunia, tentu mereka masuki 
api tersebut untuk menghindari siksaan api 
neraka yang mereka rasakan. 


PENGHUNI SURGA DAN PENGHUNI 
NERAKA 

HADITS K.E-1809 
jll : jll (AJLC- <UJ 1 

jllil} ilAl fa 

^lUl S £ U oJlIj 

Jrj Jf 4 2jC i&\ jll 


1205 



coi &i :ji jj jvlj ^ dk jU-ji 

0I5.J3 JxJj ^ plAl jJb ljjl&I yl ji 

** **5» 

&h&4 zjp y*p\ uS ujL u& 

jl l^Ju ^ <£jp dUl^i Jil Ji5 

4 i^l*# ^ «Ai fijLSj ^ 

liU- 0 ‘te > ‘&» Oj* <&l 

Jji yli ^ -O 5 ) 0 jujs)1 uj\iT ”lo 4>^>i) 

(•^o* o* J* 4^o 


Abu Hurairah m berkata, Nabi bersabda, 
"Surga dan neraka berbantah-bantahan. 
Neraka berkata, 'Aku diutamakan Allah untuk 
orang-orang yang sombong dan kejam. 
Surga berkata, 'Sedangkan aku, tidak ada 
yang memasukiku selain orang-orang lemah, 
yang hina dalam pandangan manusia.' Lalu 
Allah berfirman kepada surga, 'Kau adalah 
rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati siapa 
saja yang Aku kehendaki dari hamba-hamba- 
Ku.' Kemudian Allah berfirman kepada 
neraka, 'Kau adalah siksa-Ku, denganmu Aku 
menyiksa siapa pun yang Aku kehendaki. Dan 
masing-masing dari keduanya ada isinya.' 

Sedangkan neraka tidak terisi penuh hingga 
Allah meletakkan kaki-Nya kemudian neraka 
berkata, 'Cukup, cukup.' Saat itulah neraka 
penuh dan sebagiannya menindih sebagian 
yang lain. Allah tidak menzalimi seorang pun 
dari makhluk-Nya. Sedangkan surga, Allah 
menciptakan penghuni untuknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Qaa/(5), 
Bab: Firman-Nya: "Masih ada tambahanZ' (1)) 


Penjelasan 

j\Si\j isL\ c4-l£ : Surga dan neraka berdebat 
dengan bahasa tutur kata dan kondisi. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
sesuai zhahimya. Allah menjadikan tanda 
pembeda pada surga dan neraka, dengan 


tanda itu keduanya memiliki pemahaman, 
lalu keduanya berdebat Namun bukan berarti 
tanda pembeda pada surga dan neraka ini 
terns ada. 

oji}{ : Aku dikhususkan. 

Jlj : Secara bahasa kedua kata 

ini memiliki makna yang sama, kata yang 
kedua menegaskan kata sebelumnya. Atau 
mutakabbir adalah orang yang membesar- 
besarkan diri dengan sesuatu yang tidak ia 
miliki, sementara mutajabbir adalah orang 
yang terhalang dari sesuatu, yang tidak bisa 
mencapainya, atau orang yang tidak perduli 
terhadap orang-orang lemah dan tak berdaya. 

: Orang-orang yang tidak 

diperhatikan karena mereka miskin. 

: Orang-orang yang terhina dan 
runtuh di mata mereka. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan, pengertian ini menurut 
kebanyakan orang. Sementara menurut 
Allah, mereka adalah orang-orang besar dan 
memiliki derajat tinggi. Namun karena mereka 
mengagungkan Allah dan tunduk kepada-Nya, 
mereka sangat tawadhu hadapan-Nya dan 
merendahkan hati terhadap sesama hamba. 
Menyebut mereka dengan sifat lemah dan 
hina untuk mereka sesuai makna ini, benar. 

: Muhyissunnah menjelaskan, 
kaki dalam hadits ini termasuk salah satu 
sifat Allah yang suci dari kesamaan dengan 
makhluk. Mengimani sifat ini wajib, dan 
menahan diri untuk membicarakannya wajib. 
Orang yang mendapat petunjuk adalah orang 
yang menempuh jalur penyerahan diri terkait 
permasalahan ini. Siapa yang membicarakan 
persoalan ini secara mendalam, ia tersesat. 
Siapa mengingkari, dia mu’aththil Dan 
siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan 
sifat makhluk, dia musyabbih. “Tidak ada 
sesuatupun yangserupa dengan Dia, dan Dia- 
lahyangMaha mendengardan Melihat.” (Asy- 
Sytira: 11). 


1206 



Jaj : Makna JiS cukup, maksudnya ini sudah 
cukup bagiku. 

jj 1^355 : menyatu dan bertemu, 
dengan menyertakan para penghuni di 
dalamnya. 

iSis- I4I Ji-j jc sill til i 5 ij ; Imam 
An-Nawawi menjelaskan, hadits ini dalil 
ahlussunnah yang menyatakan bahwa pahala 
tidak bergantung pada amalan, karena para 
makhluk tersebut diciptakan pada saat itu dan 
diberi berbagai nikmat di surga tanpa amalan 
apapun yang mereka lakukan. Seperti itu juga 
dengan anak-anak dan orang-orang gila yang 
tidak melakukan amalan ketaatan sedikit pun. 
Mereka semua berada di surga karena rahmat 
dan karunia Allah. Hadits ini menunjukkan 
betapa luasnya surga. 


HADITS KE-1810 

:Jll <U£- 4Jjl liUU j-il Cuji -\K\* 

JjiS pfr JljSS :fb$ ^ & *g\ jlS 

f * *** i*"** „£ ii ^ ^ ^ t ^ ^ 9 ^ 0 | x 

4s 3 ^ ^ J* 

(ajUSj 4jjl tjju 


Anas bin Malik m meriwayatkan, Nabi gg 
bersabda, "Neraka Jahanam senantiasa 
berkata, 'Masih adakah tambahan?' hingga 
Rabb pemilik keagungan meletakkan kaki- 
Nya lalu neraka berkata, 'Cukup, cukup, demi 
keagunganMu.' Sebagiannya dihimpun pada 
sebagian yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nadzat " 
(83), Bab: Bersumpah dengan 'Izzahnya 
Allah, sifat-Nya, dan kalimat-Nya (12)) 


HADITS KE-1811 


t * • + 

vioJLv -NAN\ 


ilc. &\ 1 £)1 

jji :{Lj jjJ-3 jlfl : jlfl 

Jil G oGi <£Ju! 

C A 3 »^l| if • ■"? » I • • if" 

lSj O^qJi IJLto : jj) 


tijjlaljj tij+ij-Lkd jG)l Jil G 

op & 5 jys Ji 

oj& #1 jif 5 yj £& STj JJ 




1^3 jL$ Oji ^3 ojii jGJl Jil Gj dy> 

#4 j£ fijjib) 

*Sji i-jU \ “\o r^j (JljlivJI <»ji-l) 


Abu Sa'id Al-Khudri as berkata, Rasulullah ggg 
bersabda, "Kematian didatangkan pada hari 
kiamat seperti kambing kelabu. Kemudian 
dikatakan, 'Wahai penduduk surgal' Maka 
mereka melihat dengan mendongak, lalu 
dikatakan, 'Apa kalian mengetahui ini?' 
Mereka menjawab, 'Ya, itu adalah kematian.' 
Semuanya telah melihatnya. Kemudian 
dikatakan kepada penduduk neraka, 'Wahai 
penghuni neraka, apa kalian mengetahui 
ini?* Mereka melihat dengan mendongak, 
mereka menjawab, 'Ya, itu adalah kematian.' 
Semuanya telah melihatnya. Lalu kematian 
itu disembelih. Setelah itu dikatakan, 'Wahai 
penduduk surga, kalian kekal tidak akan 
mati. Wahai penduduk neraka, kalian kekal 
tidak akan mati.'" 

Setelah itu, beliau membaca ayat (yang 
artinya), "Dan berilah mereka peringatan 
tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika 


1207 



segala perkara telah diputus dan mereka 
dalam kelalaian dan mereka tidak beriman." 
(Maryam: 39). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsii" (65), Surat: 
Maryam (19), Bab: Firman-Nya: "Dan berilah 
mereka peringatan tentang hari penyesalan " 
(1)) 

— Penjelasan • - - - 

: Ada yang mengartikan kambing 
putih mumi. Demikian pemyataan Ibnu Al- 
Arabi. Al-Kasa'i menjelaskan, amlah adalah 
putih bercampur hitam, namun putihnya 
lebih banyak. 

b'j&£ : Mereka kemudian memanjangkan 
leher, mengangkat kepala (mendongak) 
menghadap kepada penyeru. 

Sjii- jif U : Yaitu kekal selama-lamanya. 
Sjli- mungkin mashdar, maksudnya kekal 
selama, atau mungkin sifat mashdar untuk 
dilebih-lebihkan, seperti kata ji-j (orang 
sangat adO), atau bentuk jamak, maksudnya 
kalian kekal selamanya. Al-Qasthalani 
menjelaskan, jika engkau mengatakan; apa 
hikmah kematian didatangkan dalam bentuk 
kambing, bukan bentuk yang lain? Jawab; 
sebagai isyarat bahwa mereka sudah ditebus, 
seperti anak Ibrahim ditebus dengan kambing. 
Kata mengisyaratkan sifat penghuni surga 
dan neraka. 

: Sampaikan peringatan kepada seluruh 
manusia, maksudnya takut-takutilah mereka. 

jyli-l j# : Hari kiamat, karena pada hari 
itu muncul penyesalan atas sesuatu yang 
terlewatkan. 

Sj : Badal dari j£, maksudnya 
setelah perhitungan amal selesai, dua 
golongan pergi menuju surga dan neraka. 

Uiili Jil : Karena akhirat bukan negeri kelalaian. 


HADITS KE-1812 


jlS : j\l il ft &\ Jit jli dofl -MW 

jil jli \l\ :fLj &\ ail Jjlj 
ojau ij® jig .#i ji slii 

Cy 'V j\3l Ji? Gj ,&y SilAl JilG 

(jUlj ili-l i-jL o\ :(3ti ^11 ijbS" A\ :j <>. yut) 


Ibnu Umar <m berkata, Rasulullah bersabda, 
"Ketika penghuni surga telah memasuki surga 
dan penghuni neraka telah memasuki neraka, 
didatangkan kematian yang diletakkan di 
antara surga dan neraka, lantas disembelih. 
Seorang penyeru berseru, 'Hai penghuni surga, 
sekarang tidak ada kematian. Hai penghuni 
neraka, sekarang tak ada lagi kematian.' Maka 
penghuni surga bertambah senang sedangkan 
penghuni neraka menjadi sedih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 


HADITS KE-1813 
is** 


4JJ1 ;J>> y 1 -M\r 

m 2 , * m ** * 

jts\ JpZ oS & : $ ifLj &\ & 

(jUIIj iii-l ijuo >_jU :jlS jll A^ 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
jg yang bersabda, "Di antara kedua bahu 
seorang kafir lebarnya sejauh perjalanan tiga 
hari dengan kendaraan yang sangat cepat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 


1208 



Penjelasan 

ji&il : Mankib adalah tempat pertemuan 
antara lengan atas dengan bahu. 


HADITS KE-1814 

:jl3 -M\l 


: jji: filj *2* &i *£\ cJL 




' -v . • + 4i .Si . . • f « i J 1 f 

Jj <CA3Ufli« CA*.W Jp <U>-1 JaU Jssjp - 1 

£ jiL Si srVji’i ,> p! 

f> 

yij i ij 5 )>-w 1A *\o : j A>^>S) 

(|~jj dUi .uj Jsft 


Haritsah bin Wahb Al-Khuza'i berkata, "Aku 
mendengar Nabi jg bersabda, 'Maukah 
kalian aku beritahukan mengenai penghuni 
surga? Yaitu setiap orang lemah dan ditindas, 
yang seandainya ia bersumpah atas nama 
Allah niscaya Allah mengabulkannya. Dan 
maukah kalian aku beritahukan mengenai 
penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang 
beringas membela kebatilan, kasar lagi 
sombong.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Surat: Nun 
dan Al-Qalam (68), Bab: Yang kaku kasar, 
selain dari itu, yang terkenal kejahatannya 
(1)) 


Penjelasan 

l— O . H : Merendahkan hati. 

0 

ij fi flit jc. pit ') : Andai ia mengucap suatu 
sumpah dengan mengharap kemuiiaan 
Allah agar menunaikan sumpahnya, tentu 
Allah tunaikan sumpahnya. Pendapat lain 
menyatakan, maksudnya andai ia berdoa 
kepada Allah, niscaya doanya dikabulkan. 


jii : Kasar, membantah dengan kebatilan. 
Pendapat lain mengartikan; kasar dan keras. 

iiji : Rakus dan kikir. Pendapat lain 
mengartikan; banyak dagingnya dan 
sombong dalam cara berjalan. Pendapat lain 
mengartikan; pendek dan gendut. 

IS : Orang sombong. Sombong adalah 
menolak kebenaran dan meremehkan 
sesama manusia. 


HADITS K.E-1815 


Ajl iAfcOj 4jj| X*£- vio.y> -NA^ 
Aiillil tpJa afr jJuoj aJp 4JJI 

il) :jJuj a!Sl£ ail jpj JUa ^ 

^-4 j»jlt JJjC. jfj ^ O-Jlljj, (UbljLSll iPaujl 

■Uu :Jlil A*Joj lAlaAj ^ 

ifcb «^3l if aJ^I Jlig jf f 

v.; •'£;> 


jiL iL 3 jilj 

*-^ij i 5 y y—i W tj t o^>i) 

(j_C-L_l U5-0- 


Abdullah bin Zam'ah mendengar Nabi jg 
menyampaikan khotbah lalu menyebutkan 
unta yang terluka dan orang yang melukainya 
(maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian 
Rasulullah jg bersabda, "Muncul dari 
kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, 
perangainya jahat, dan mempunyai banyak 
pendukung di kalangannya. Laki-laki itu 
seperti Abu Zum'ah." Kemudian beliau juga 
menyebut tentang wanita. Beliau bersabda, 
"Mengapa seorang dari kalian sengaja 
memukul istrinya sebagaimana ia memukul 
seorang budak, tapi pada malam harinya ia 


1209 



menggaulinya?" Beliau kemudian memberi 
nasihat kepada mereka terhadap kebiasaan 
tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau 
bersabda, "Kenapa salah seorang dari kalian 
tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Asy 
Syams (91), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Musa bin Ismail (1 )) 

Penjelasan - 

JjUII jfsj : Unta nabi Shalih m . 

c 

ji. ^ jllj : Yaitu orang yang menyembelih unta. 
Ia adalah Uhaimir Tsamud yang disebut Allah 
dalam firman-Nya, “Maka mereka memanggil 
kawannya, lalu kawannya menangkap (unta 
itu ) dan membunuhnya.” (Al-Qamar: 29). 

: Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 
Fath; jarang ada bandingnya. Al-Qasthalani 
mengartikan; sangat kuat. 

(Jl : Imam An-Nawawi menuturkan, para ahli 
bahasa menjelaskan, ‘arim adalah orang jahat, 
perusak, dan keji. Pendapat lain mengartikan; 
orang kuat dan buruk akhlak. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, maksudnya 
sulit bagi orang yang ingin menemuinya, 
memiliki banyak keluhuran dan kejahatan. 

ys : Kuat, punya kelompok yang 

melindunginya dari perlakuan zalim. 

Uij jl. : kakek Abdullah bin Zam’ah, 
maksudnya seperti Abu Zam’ah dalam hal 
kemuliaan dan kekuatan yang ia miliki di 
tengah-tengah kaumnya. Ia mati dalam 
keadaan kafir di Makkah. 

Ml \vj ?% : Dalam khutbahnya, beliau menyebut 
kaum wanita. Beliau berbicara panjang lebar 
hingga menyebut apa yang dilakukan suami- 
suami mereka. 

AJJ : Menghampiri. 

: Menggaulinya. 

jiii \L» LiJu p jlij : Di masa Jahiliyah, 

ketika hal itu dilakukan seseorang di antara 


mereka di suatu majlis, mereka semua tertawa. 
Nabi jg melarang mereka melakukan hal itu. 
Imam An-Nawawi menuturkan, hadits ini 
melarang memukul wanita tanpa keperluan 
untuk memberi pelajaran, melarang 
menertawakan kentut yang didengar orang 
lain, tapi sepatutnya hams mengabaikannya 
dan meneruskan pembicaraan dan kesibukan 
yang tengah dilakukan tanpa menoleh atau 
yang lain, dan menampakkan seakan tidak 
mendengar suara kentut. Ini menunjukkan 
etika pergaulan yang baik. 


HADITS KE-1816 

Jli tijLfr 4AJl Yji 'jb (J,\ -NA\*\ 

ji : r^-3 lH 5 

Ja jiji ts^ 

" »i " ' ii " ® " 
UwH 

• • * 


Abu Hurairah m berkata, Nabi $5 bersabda, 
"Aku melihat Amru bin Amir bin Luhay Al- 
Khuza'i menarik punggungnya ke neraka 
dan ia dahulu adalah orang pertama 
yang membuat aturan menelantarkan dan 
membebaskan unta dari pemiliknya untuk 
berhala (sa'ibah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti " (61), Bab: 
Kisah Khuza'ah (9)) 

-Penjelasan 

adalah usus, jamaknya iuJl . 
Pendapat lain menyatakan; adalah 

nama untuk selumh usus. Yang lain 
mengartikan; usus di bagian bawah perut. 

CM (y> jji : Orang pertama yang 
membuat-buat pandangan buruk ini dan 
dijadikan agama. Dulu, ketika seseorang 


1210 



bemazar pulang dari suatu perjalanan, 
sembuh dari penyakit, atau yang lain, ia 
mengatakan, "Untaku sa'ibah (dilepas bebas 
untuk berhala)." Unta ini kemudian tidak 
dihalau saat hendak mendekati air ataupun 
padang rumput, tidak diperah dan tidak 
ditunggangi. Ketika seseorang memerdekakan 
budak lalu ia mengatakan, “Dia sa'ibah .” Saat 
itu, di antara keduanya tidak ada ikatan diyat 
ataupun waris di antara keduanya. Asal kata 
ini 4>!}3 i artinya hewan dilepas bebas, 
datang dan pergi semaunya. 


KERUSAKAN DUNIA DAN 
PENJELASAN TENTANG BERKUMPUL 
DI MAHSYAR PADA HARI KIAMAT 

HADITS KE-1817 

jll :cJ\3 4&I -\AW 

S&- Ojjii :j iy &\ $£> 

&\ u; .dill Jjgt cJ\i H'J. 

: JUa Jzxj JliL iulllj jU-pl 

wl) to tjjU veins' A\ ;j 


Aisyah qg berkata, Rasulullah bersabda, 
"Kalian dikumpulkan di mahsyar dalam 
keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, 
dan belum dikhitan." Aisyah menyela, "Wahai 
Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu sama 
lain bisa melihat auratnya?" Nabi menjawab, 
"Kejadian ketika itu lebih dahsyat sehingga 
memalingkan mereka dari keinginan seperti 
itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 


Penjelasan 

: Jamak 
itji. : Jamak ft. 

: Pucuk zakar. Ia adalah lelaki yang pucuk 
zakarnya masih ada. Ghurlah adalah kulit 
yang dipotong saat dikhitan. An-Nawawi 
menjelaskan, artinya mereka tidak dikhitan. 
Jamak dari kata aghral artinya orang yang 
belum dikhitan dan pucuk zakarnya masih 
ada. Ghurlah adalah kulit yang dipotong saat 
dikhitan. Maksudnya, mereka dikumpulkan 
dalam kondisi seperti saat mereka diciptakan, 
tanpa ada sesuatupun yang ada pada mereka, 
juga tidak kehilangan sesuatupun, bahkan 
kulit pucuk kemaluan pun ada. 

jai u ji 1+&4 : Mereka saling melihat 

kemaluan satu sama lain. Kata-kata ini 
mengandung pertanyaan. 


HADITS KE-1818 


:J\5 4X& 4Ji\ i>?j -1A1A 

• 

:JU3 fLj K& &\ Q f \l 

lib uT) M 


^=4 jji Sis Jj' 




oj 4 ‘juiJi oii jUj 

US' jjlU 9 jU-{ U : jjiJ 

:^Uall JUxJl jlJ 

jlja jl (^i iJo U 

jf 9'ji fJ 

(yii-l i—ajT ijIj to ijbS” A^ : j (jjjlAvJI 0 


1211 



Ibnu Abbas as berkata, "Nabi berkhotbah 
di tengah-tengah kami seraya bersabda, 
'Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan 

(pada hari kiamat) dalam keadaan telanjang 
dan belum dikhitan.' Lalu beliau membaca 
firman Allah surat Al-Anbiy6' ayat 104 (yang 
artinya), 'Sebagaimana Kami telah memulai 
penciptaan yang pertama, begitulah Kami 
akan mengulanginya/ 

'Dan orang yang pertama kali diberikan 
pakaian pada hari kiamat adalah Nabi 

Ibrahim as. Dan akan dihadapkan 

serombongan dari umatku, mendadak 

mereka dihalau dari arah kiri, lalu aku 
katakan, 'Itu sahabatku, itu sahabatku.' Maka 
Allah berfirman, 'Sesungguhnya mereka 
menjadi murtad sepeninggal kamu.' Aku 
katakan sebagaimana ucapan hamba yang 
saleh (firman Allah dalam surat Al-Md'idah: 
1 1 7-118), 'Dan aku menjadi saksi atas mereka 
selagi aku bersama mereka. Namun setelah 
Engkau mewafatkan aku ...' hingga firman- 
Nya, '.... Engkau Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.' Lalu diberitahukan bahwa mereka 
telah murtad, kembali ke belakang (kafir)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 

Penjelasan 

■/lii- : telanjang kaki, tanpa sepatu ataupun 
sandal. 

: Kulup (pucuk zakar). Ghurlah adalah 
kulup kemaluan lelaki yang dipotong. 

lil* jjt tfta US' : Bagian-bagian tubuhnya 
yang berserakan dikumpulkan kembali. 
Atau Kami mengembalikan apa yang Kami 
ciptakan seperti saat pertama kali yang Kami 
ciptakan dari ketiadaan. 

iXS yj, ( _ S 1M jjt o|5 : Karena ia 
adalah orang pertama yang ditelanjangi 
karena Allah saat hendak dilemparkan 
ke dalam kobaran api. Pendapat lain 


menyatakan; ia adalah orang pertama yang 
menyontohkan mengenakan celana. 

JUiJl olS : Maksudnya sisi neraka Jahanam. 

: Mereka sahabat-sahabatku. 
lil+i : Pengawas. 

jc. jJ : Mereka adalah orang- 

orang murtad di masa Abu Bakar, mereka 
diperangi Abu Bakar hingga mereka mad 
dengan memegang kekafiran. Al-Baidhawi 
menjelaskan, kata-kata (^Sjji) bukan 
nash yang menunjukkan mereka murtad 
meninggalkan Islam, tapi kemungkinan 
seperti itu. Kemungkinan juga maksudnya 
mereka durhaka dan menyimpang dari ke- 
isdqamah-an, mengganti amalan-amalan 
baik dengan amalan-amalan buruk. 


HADITS KE-1819 

: j\i 'jLj &\ & 

jp %% S&> 

1 1 + • " ;«• - t' 2--.f • - 

s&j J&i Jp ir * j Jp 

• J (Mi; i * " • *' - ■{•-; *\Z\t 

{ 4 ** o-Aij «jUJi 

. • i. f * • ' * " 


i, ^ •( ^ 1 . , 

Um> ^>^>4 

(yiJ-l «_»U l# :(3\j i— »L5" A\ : j 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
^ yang bersabda, "Manusia dikumpulkan 
di hari kiamat dalam keadaan harap dan 
takut, dua orang di atas satu unta, tiga orang 
di atas satu unta, empat orang di atas satu 
unta, dan sepuluh orang di atas satu unta. 
Dan sisa mereka dihalau oleh api siang 
malam bersama mereka di manapun mereka 
berada, pagi sore juga bersama mereka." 


1212 



(HR. Bukhari, Kitab: "Metunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 


Penjeiasan ■ 

4»S»5 Jc. : Tiga kelompok. 


Oe oe^'j : Inilah kelompok pertama yang 
memanfaatkan kesempatan, bepergian 
dengan mengendarai tunggangan yang 
lapang dan bekal yang leluasa, mereka 
menginginkan apa yang akan mereka 
hadapi dan takut terhadap apa yang mereka 
tinggalkan di belakang. 



: Inilah kelompok kedua, mereka semua 
duduk hingga ruang yang tersisa di punggung 
tunggangan hanya sedikit, lalu mereka naik 
bersama-sama; dua orang naik satu unta, tiga 
orang naik satu unta, empat orang naik satu 
unta, sepuluh orang naik satu unta. 


jtiJl (UHis: jiltj : Api yang dimaksud adalah api 
yang menghalau semua makhluk, mereka 
dihimpun dengan api karena mereka tidak 
menemukan hewan tunggangan. Inilah 
kelompok ketiga. Api di sini maksudnya 
api dunia, bukan api akhirat. Pendapat lain 
menyatakan, yang dimaksud adalah api 
fitnah. 


JrfS : Dari kata qailulah artinya istirahat di 
sianghari. 

<i4 '■ Dari kata baytutah. Rangkaian ini 
merupakan rangkaian kata lanjutan kata- 
kata sebelumnya, karena kata ganti dalam 
(Jlij) kembali kepada api yang menghimpun 
seluruh makhluk. Ini termasuk maj a z. Artinya, 
api tersebut bukan api sesungguhnya, tapi api 
fitnah, seperti yang Allah sampaikan dalam 
firman-Nya, u Setiap mereka menyalakan api 
peperangan Allah memadamkannya.” (AI- 
MS' idah: 64) 


SIFAT HARI K I AM AT 


HADITS KE-1820 


i ^ «*■ £l| ^ I ^ ** * ***** • ■* * * * 

iji alii XfS. -1AC* 

II - m i-.I *> *+\ * * .* 5- 

l 3 W3 > I l 


Abdulah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda, "Pada hari ketika seluruh 
manusia bangkit kepada Rabb semesta 
alam, salah seorang dari mereka tenggelam 
dengan keringatnya sendiri bahkan genangan 
keringatnya mencapai pertengahan kedua 
telinganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Muthaffifin (83)) 


Penjeiasan 

" (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam." (Al- 
Muthaffifin: 6) Karena perintah Allah, 
perhitungan amal dan pembalasan. Ini 
adalah hari kiamat kala matahari dekat 
dengan manusia seukuran satu mil. 

iiJ-j : Keringatnya, karena keringat keluar 
dari badan sedikit demi sedikit, seperti air 
merembes keluar dari wadah yang berlubang- 
lubang. 


HADITS KE-1821 


** ™ 

Ai &> jAi 

+ * * " . •til . * • ^ i 


•'•rT 'A’' g- V' 



1213 



Nl) Jl*j 4JL)I Jji i_jL IV : jli jll A\ :J tSyiitJl <»-j»-i) 

((f^- C»jy*e* (-4^ 

Abu Hurairah •<& meriwayatkan bahwa 
Rasulullah £gj bersabda, "Pada hari kiamat 
manusia berkeringat, hingga keringat 
mereka di bumi setinggi 70 hasta dan 
menenggelamkan mereka hingga telinga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: 'Ttdaklah orang- 
orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya 
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 
yang besar" (47)) 

Penjelasan 

fji • Manusia berkeringat pada 

hari kiamat karena banyaknya peristiwa- 
peristiwa menakutkan saat itu, matahari 
mendekat di atas kepala mereka, dan mereka 
bersesakan. 

jLiijc CSl: : Hingga keringat mereka 

mengalir. 

: Dari kata idl artinya air sampai ke 

mulutnya. 


MAYIT AKAN DIPERLIHATKAN 
TEMPATNYA DI SURGA ATAU NERAKA 
DAN KEBERADAAN SIKSA KUBUR 

HADITS KE-1822 

fill &,j 5» ^ 4 ill 

«6u fii %\ : j\l 

& S’ 

Jil itf 5^ 013 $ 

j£ Ji- lift 

dt CmII uIj V :^l^l ullT Cr :j Ajn^>I) 

(^yijJlj ,JjU, 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Jika seorang 
dari kalian meninggal dunia maka akan 
ditampakkan kepadanya tempat duduk 
(tinggal)nya setiap pagi dan petang hari. 
3ika ia termasuk penduduk surga maka akan 
(melihat kedudukannya) sebagai penduduk 
surga. Sebaliknya, jika ia termasuk penduduk 
neraka maka akan (melihat kedudukannya) 
sebagai penduduk neraka. Lalu dikatakan 
kepadanya, 'Inilah tempat tinggalmu hingga 
nanti Allah membangkitkanmu pada hari 
kiamat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah” (23), Bab: 
Akan ditampakkan kepada mayit tempat 
duduknya , setiap pagi dan petang (90)) 

Penjelasan 

ij sIIaJU iliai flit J > : Tempatnya di akhirat 
diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan 
petang hari. 

jit jj kL\ jit "y. yt oj : Zahimya syarat 
dan balasannya sama, namun perkiraannya 
berbeda. Kemungkinan perkiraannya 
demikian; dit jit jx.ll; jJ, maksudnya yang 
diperlihatkan kepadanya adalah tempat 
penghuni surga, mubtada'-nya dibuang, 
mudhaf-nya beri’rab jar oleh (j*) lalu mudhaf 
ilaih di tempatkan di posisinya. 

jit ji 0j5 : Yaitu tempat yang 
diperlihatkan atau diberitahukan kepadanya 
adalah tempat-tempat para penghuni 
neraka, kebalikan dari kabar gembira 
yang disampaikan kepada calon penghuni 
surga. Kedudukan ini merupakan pertanda 
kebahagiaan besar sekaligus mukadimah 
kesengsaraan besar, karena ketika syarat dan 
balasannya sama, balasannya menunjukkan 
hal besar. Pemberitahuan ini memberikan 
kenikmatan kepada calon penghuni surga, 
sekaligus menjadi siksa bagi calon penghuni 
neraka karena masing-masing melihat 
apa yang telah dipersiapkan untuknya dan 


1214 



menantikan hari yang telah dijanjikan. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, perlu diketahui, 
mazhab ahlussunnah menegaskan adanya 
siksa kubur. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an 
dan Sunnah yang menunjukkan adanya siksa 
kubur. Allah & berfirman, “Kepada mereka 
ditampakkan neraka pada pagi dan petang. 
Dan pada hari terjadinya kiamat, (dikatakan 
kepada malaikat), ‘Masukkanlah Fir'aun dan 
kaumnya ke dalam azab yang sangat keros'." 
(Ghafir: 46). Banyak hadits-hadits shahih dari 
Nabi $5 yang diriwayatkan sejumlah sahabat 
terkait siksa kubur di sejumlah kesempatan. 
Tidak mustahil menurut akal jika Allah 
mengembalikan kehidupan pada salah satu 
bagian tubuh dan menyiksanya. Karena siksa 
kubur tidak mustahil menurut akal, di samping 
dalil-dalil syar’i menunjukkan keberadaannya, 
maka harus diterima dan diyakini. 


j-'j-W izSi-j jij : matahari terbenam. 

: Beliau mendengar suara, mungkin 
suara malaikat azab, suara azab, atau suara 
orang-orang yang terkena azab. 


ti, • ini khabar dari mubtada', 

maksudnya .j£, atau mubtada' yang 
khabarnya dibuang. Al-Jauhari menjelaskan, 
Yahud adalah sebuah kabilah. Aslinya by.*# 
, ya' idhafah-nya dibuang, sama seperti kata 
dan selanjutnya diberi lam ta’rif, lalu 
dijamakkan mengikuti qiyas kata^Ui dan %*£, 
selanjutnya bentuk jamaknya diberi lam ta’rif. 
Tanpa itu, alif dan lam tidak boleh masuk, 
karena kata ini makrifat dan muannats. Kata 
ini selanjutnya diberlakukan seperti ketentuan 
nama kabilah, yaitu tidak diberi tanwin karena 
nama sesuatu dan ta'nits. 


HAD ITS KE-1823 


x > :Jld Ait ah \ ^>ji\ 31 -urr 

splat &\ &> *p\ 

*>- • > c .'t >•>' y, ' - ^ 

byO 


Abu Ayyub m berkata, "Suatu ketika, Nabi 
keluar ketika matahari hampir tenggelam. 
Beliau lalu mendengar suara 2 , maka beliau 
bersabda, 'Orang Yahudi sedang disiksa 
dalam kuburnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

Penjelasan 

*$£ iiti Ji : Nabi ^ pergi keluar 

dari Madinah. 


2 Suara malaikat azab, suara proses azab, atau suara orang- 
orang yang diazab. 


HADITS K.E-1824 


51 4 &I dUC# ‘iooi- -\Afl 

j£\ b\ : j\3 .fLj dill 4*11 

AJ LC- jij tSjO til 

: jSl j-fll-l AjIjLaJLJ ‘(jSXa ftUI 

*3* Jil jijll lii £ Jjjii ci£ 

<iii Jli ipf : jjfcl ^3i (fLj 

ji tjlill i) jjuU (Jl :<d JUls 

iljM Jy* IjoLo^a 4jj| till Jo I 

(ydil u lj f» j »l> I, uA, AY ubT rr ^UiJI A>p-l) 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah g| bersabda, "Sesungguhnya 
seorang hamba bila telah diletakkan di 
kuburnya dan teman-temannya telah 
meninggalkannya, ia mendengar derap 
sandal mereka. Dua malaikat mendatanginya, 
keduanya mendudukkannya lalu bertanya 


1215 



kepadanya, 'Apa yang dulu engkau katakan 
tentang orang ini (yakni Muhammad ig)?' 
Adapun orang mukmin maka ia akan 
menjawab, 'Aku bersaksi bahwa ia adalah 
hamba dan utusan Allah/ Lalu dikatakan 
kepadanya, 'Lihatlah tempatmu di neraka, 
Allah telah menggantikannya dengan tempat 
di surga.' Lalu ia dapat melihat keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

Penjelasan 

: Suara derapan sandal di tanah kala 
mereka pulang. 

oSli l\s \ : Salah satunya Munkar, yang satunya 
lagi Nakir. Nakir adalah fa'il bermakna maf ul. 
Munkar adalah mafal dari kata Ankara. 
Kedua kata ini adalah kebalikan kata ma’ruf. 
Keduanya disebut seperti itu karena mayit 
tidak mengenali keduanya dan tidak pernah 
melihat wujud seperti wujud kedua malaikat 
ini. 

Jijli ili 3 Syl U : Adanya si malaikat 
menanyakan dengan kata-kata seperti ini 
tanpa menyebut apapun yang mengagungkan 
nama Nabij^, semata sebagai ujian bagi yang 
ditanya, karena jika malaikat yang bertanya 
mengagungkan nama Nabi tentu yang 
ditanya tahu. Setelah itu Allah meneguhkan 
iman orang-orang yang beriman. 

Uftl^S : Ia semakin bahagia di atas 
bahagia dan mengetahui nikmat Allah yang 
limpahkan kepadanya karena ia diselamatkan 
dari neraka dan dimasukkan surga. 


HADITS KE-1825 


SySi < A JL& 4Wl o)\c .v *lj}3l — \A?© 

31 jLjll \l\ <fLj 543.1 

1 db \ s 0? v P 4 


\£>\ #J\ Al c5S) JJjs eUld «d)l 

(^ill ul J tl> uL AY jlLLl ubS* 


Bara' bin Azib as meriwayatkan dari Nabi sg 
yang bersabda, "Apabila (jenazah) seorang 
muslim telah didudukkan dalam kuburnya 
maka ia akan didatangi dua malaikat, 
kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi kecuali Allah dan 
Muhammad utusan Allah. Itulah perkataan 
seorang muslim sebagaimana firman Allah 
(yang artinya), 'Allah meneguhkan (iman) 
orang-orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh itu.'" (Ibrahim: 27). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

Penjelasan 

oj : Kondisi saat ia didatangi. Yang mendatangi 
adalah malaikat Munkar dan Nakir. "Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan ucapanyangteguh." (Ibrihtm: 
27). Yang terbukti dengan hujah bagi mereka, 
yaitu kalimat tauhid, kalimat ini tertanam kuat 
di dalam had, diyakini hakikatnya, dan hati 
merasa tentram padanya. 


HADITS ICE- 1826 


<U)I 4&I 51 (J,\ -NAfl 

fji j ‘r-j 

i* & 

pi $ 'j$> iii 51^ ijZ 

«eJVi3i fjJl Ull 

&5\j JlU p \^j lii ^L-i^i 


1216 



<&* 

oi $& 6 V* 3 # <&* u - ^ 

jj UU ij^jj ail j&El fsJ I jL^jJal jSli 

aij u filfj J4I iik £3 ujLftj u uJ^j 
U 4)1 j^-j G JUj : J 15 ik 
4)1 Jj-jj jlii 14 0}J1 ^ ^1 jS J^a j 
U jGj£ jmAj ^jJlj :jju<3 ^-Ifr 4)1 

^ jjllUJ^llfiil 

(i^W* J-* < ~r > V ^ -cSjtilt i_jbS” It :j <>-^»-i) 


Abu Thalhah meriwayatkan bahwa Nabi j§ 
pada Perang Badar memerintahkan untuk 
melemparkan dua puluh empat mayat 
pembesar Quraisy ke dalam lubang (sumur 
yang terbuat dari bebatuan) di antara 
lubang-lubang yang ada di Badar yang 
sangat buruk dan menjijikkan. Jika beliau 
mendapatkan kemenangan melawan suatu 
kaum maka beliau berdiam di tempat 
persinggahan selama tiga hari. 

Ketika Perang Badar memasuki hari ketiga, 
beliau memerintahkan untuk mempersiapkan 
hewan tunggangan beliau dan mengikatkan 
pelananya lalu beliau berjalan diiringi oleh 
para shahabat. Para shahabat berkata, Tidak 
pernah diperlihatkan kepada kami beliau 
berangkat melainkan karena ada keperluan/ 
Hingga ketika sampai di tepi sumur itu beliau 
memanggil mereka (orang kafir Quraisy yang 
dibantai) dengan nama-nama mereka dan 
nama-nama bapak mereka, 'Wahai fulan bin 
fulan, wahai fulan bin fulan. Apakah kalian 
senang jika dulu menaati Allah dan Rasul- 
Nya? Sungguh kami telah mendapatkan 
apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami 
dengan benar. Apakah kalian juga telah 


mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb 
kalian dengan benar.'" 

Abu Thalhah mengisahkan, "Maka Umar 
berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa Anda 
berbicara dengan jasad-jasad yang sudah 
tidak ada ruhnya?' Maka Rasulullah 
menjelaskan, 'Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih dapat 
mendengarapa yang aku katakan dibanding 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangarf' (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu J ahl (8)) 

Penjelasan - 

j* : Dari para pemimpin dan 
pemberani Quraisy. Jamak shandid mengikuti 
pola kata qindil, artinya pemimpin pemberani. 

jyjJU : Mereka dilemparkan. 

: Jamak hjz, artinya sumur yang sudah 
ditutup dan dipendam dengan batu agar kuat 
dan tidak runtuh. 

\>\ : Mengalahkan. 

liy&i : Setiap tempat luas yang tidak ada 
bangunannya. 

UyJ U : Kami tidak mengira. 

0\ ill : Tepi sumur. adalah sumur sebelum 

ditutup. 

Vi} VIZ) U : Pahala yang dijanjikan Rabb kami 
kepada kami. 

jJ=4j IZj : Siksa yang diancamkan Rabb kalian. 

: Para korban yang dimasukkan ke dalam 
sumur. 


KETETAPAN ADANYA HISAB 

HAD1TS KE-1827 


4)1 -^1)1 tii.SlC' -NA?V 

difij \ ££ H dSt jLj 


1217 



(•J-y <-)[) (J^ 6s5 

**“ 

cJuid :iJuile cJll oJl& :JlJ 

\?U*. 4J,«* J^i) jUs &l JfcS} ^j! 
^ .<#& 4$ di jd :cJii (&J 

<^4^ u\*£\ 

^.1 ji l!*-i £«_ ^ «_>L ro tjJliJI «_>bS” r : j ^jUiJ! <»^i-l) 

is*- 


Aisyah, istri Nabi $5 tidaklah mendengar 
sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali 
menanyakannya kepada beliau supaya ia 
mengerti. Nabi ig pernah bersabda, "Siapa 
yang dihisab berarti dia disiksa." Aisyah 
berkata, "Maka aku bertanya kepada Nabi, 
'Bukankah Allah berfirman, 'Kelak akan 
dihisab dengan hisab yang ringan.'" Maka 
Nabi menjawab, "Itu hanya dihidangkan, 
diperlihatkan, tetapi siapa saja yang diteliti 
hisabnya pasti disiksa binasa." 3 

(HR. Bukhari, Kitab: " //mi /' (3), Bab: Barang 
siapa yang mendengar sesuatu dan ia belum 
memahaminya, maka hendaknya ia kembali 
mendengarkan hingga ia mengerti (35)) 

Penjelasan 

"Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan 
yang mudah.” (Al-Insyiqaq: 8) Yaitu 

pemeriksaan mudah, tidak didebat saat itu. 

vLJ-l yaitu siapa didebat Allah. Hisab 
maksudnya siapa yang diperhitungkan secara 
jeli. Maknanya; kelalaian adalah kondisi 
para hamba secara umum. Maka siapa yang 
diperiksa secara jeli dan tidak diampuni, 
ia binasa dan masuk neraka. Namun Allah 
memaafkan dan mengampuni untuk dosa 
selain syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. 


(J 13 t(jld i A JLfr ~\A?A 

frl &\ jjil \l\ 

£ gSw p sffci & otl^i aj && 

(U Xe- i ai)l djlt li) i— >L \\ ljIsS* 


HADITS KE-1828 

--d i • . ' 


Ibnu Umar m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Bila Allah menurunkan siksa 
kepada suatu kaum maka semua penghuni 
tempat itu terkena siksa itu, tetapi kemudian 
jika dibangkitkan kelak maka menurut amal 
perbuatannya." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: Apabila 
Allah menimpakan azab kepada suatu kaum 
(19)) 


— Penjelasan- 

Clip <iil Jjit iSl : Yaitu hukuman bagi mereka 
atas amaian-amalan tidak baik. 

jJ v'Aii' : Siksa menimpa mereka 
semua, termasuk orang-orang yang tidak 
berperilaku seperti mereka. (ji) termasuk 
salah satu kata umum. Maknanya; siksaan 
menimpa mereka semua, bahkan orang- 
orang saleh di antara mereka. 

Jc- \$m : Yaitu sesuai amaian-amalan 

mereka. Amal baik dibalas baik, amal buruk 
dibalas buruk pula. Siksaan ini adalah 
pembersihan bagi orang saleh, dan azab bagi 
orangfasik. 


3 Barang siapa disidik dalam hisabnya dan tidak dimaafkan 

maka ia akan diazab. Tapi perlu dicatat bahwa Allah sa 
mengampuni apa saja seiain syirik. 


1218 



BAB 53 

FITNAH DAN TAN DA-TAN DA KIAMAT 


TIBANYA BERBACAI FITNAH DAN 
TERBUKANYA BENTENC YA’JUJ MA’JUj 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Kisah Ya'juj dan Ma'juj (7)) 


HADITS KE-1829 


4jjl doji > -\M\ 

4 bt J ’6 : iyi 

j** & be qp 4>j& 

cJtS <££ JJ13 p&y jUj oji 

4 JJI C :cJla 3 4 J^ 

i±^3‘\ ii| pJU : j\5 li-Jj 

^j»-L J*ai t-Aj Y :#LajSI v-jUS"* V :*J 


Zainab binti Jahsy meriwayatkan bahwa 
Nabi Sjjdatang kepadanya dengan gemetar 
sambil berkata, "L6 1 16 ha illailah, celakalah 
bangsa Arab karena keburukan yang telah 
dekat. Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj 
dan Ma'juj seperti ini." Beiiau memberi 
isyarat dengan mendekatkan telunjuknya 
dengan jari sebelahnya. Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa 
sedangkan di tengah-tengah kita banyak 
orang-orang yang saleh?" Beiiau menjawab, 
"Ya, benar jika keburukan telah merajalela." 


Penjelasan 

I<^» : Takut. 

j* i_yjj j jj : Ucapan ini secara khusus 
ditujukan kepada orang-orang Arab, karena 
saat itu mereka adalah mayoritas orang- 
orang muslim. Maksud keburukan adalah 
pembunuhan Utsman yang terjadi setelah 
itu. Setelah itu berbagai fitnah datang silih 
berganti, hingga bangsa Arab bagi bangsa- 
bangsa lain laksana piring makanan di tengah 
orang-orang Iapar. Mungkin yang dimaksud 
keburukan di sini adalah yang diisyaratkan 
dalam hadits Ummu Salamah, “Apa fitnah 
yang diturunkan tadi malam, apa simpanan- 
simpanan (bumi) yang telah dibuka?” Nabi 
mengisyaratkan berbagai penaklukan 
yang diraih setelah itu, hingga harta benda 
berlimpah di tangan mereka, hingga terjadi 
persaingan yang memicu berbagai fitnah. 
Demikianhalnyapersainganmemperebutkan 
kekuasaan, karena mayoritas persoalan yang 
mereka ingkari adalah pengangkatan kerabat 
dari Bani Umaiyah dan lainnya sebagai 
pejabat dan penguasa oleh Utsman hingga 
memicu pembunuhan terhadapnya. Dan 
pembunuhan ini memicu peperangan di 
antara sesama kaum muslimin yang ternama 
dan terns berlangsung. 


1219 



&& & Maksud radm adalah 

tembok penghalang yang dibangun Dzul 
Qarnain. 

^ s^'5 afe) : Melingkarkan ibu jari 

dengan jari sebelahnya. 

: Sepertinya kata-kata ini 
diambil dan firman Allah ess , "Tetapi Allah 
tidak akan menghukum mereka, selama 
engkau (Muhammad) berada di antara 
mereka.” (Al-AnfSl: 33). 

iSj^ : Ulama menafsirkan keburukan 
di sini sebagai perzinaan atau anak-anak 
zina, kefasikan dan kekejian. InOah makna 
yang lebih tepat, karena berhadapan 
dengan kebaikan. An-Nawawi menjelaskan, 
makna hadits; ketika keburukan menyebar, 
kebinasaan merata tidak terelakkan, meski di 
sana ada orang-orang saleh. 


HADITS KE-1830 

& tis\ c&j i£k -\hx< 

•- • tig. -.-f *r.s ' >i . 5 „ 

pj <ys awi j-o 

'■ •- •* - S-,. .•?«• <f* * » > t „«•».> f- 

5*^ 

lai v_Aj V v-A^ 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa Nabi 
3§ bersabda, "Allah telah membuka tirai 
dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini." Beliau 
bersabda demikian sambil melengkungkan 
jari telunjuk dengan ibu jari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!‘ (60), Bab: 
Kisah Ya'juj dan Ma'juj (7)) 


TENTARA YANG AKAN MENYERANG 
KA’BAH DIMUSNAHKAN 


HADITS KE-1831 


JV3 :cJ\5 (j&j Co-x*- -wn 

J4f jji; 4 ji 

(j* ISl! 

JL£ <jjl U cii :cj\l ^>13 

• J * " *7 • - - • ■ i- * f • • . r, « »sf 

a-" j*4b^ 

* -i 5 * fi 5 * • _ . 7— • ts? : - 1 ,- 

tfysl Jp Oj-*rf p-> ‘p^rH J : (J^ 

(jl^/l jSj l» v»»Ij IS vjtS" Tt jjJjUtJl 4>-_p.l) 


Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, 
"Akan ada sepasukan tentara yang akan 
menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai 
di lapangan terbuka, mereka dimusnahkan 
semuanya mulai dari yang pertama hingga 
yang terakhir." Aisyah bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana mereka dimusnahkan 
semuanya mulai dari yang pertama hingga 
yang terakhir padahal di sana ada pasar 
dan orang-orang yang bukan dari golongan 
mereka?" Beliau menjawab, "Mereka akan 
dimusnahkan semua mulai dari yang pertama 
hingga yang terakhir kemudian mereka 
akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai 
dengan niat mereka masing-masing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ Bell ‘ (34), Bab: 
Tentang Pasar (49)) 


penjelasan 

v&JI JLji. j$b : Untuk meruntuhkan Ka’bah. 

ot : Baida' adalah nama tempat 
familiar di antara Makkah dan Madinah. 

jUSlpf jUrfj : Maksudnya orang-orang di pasar, 
atau rakyat biasa. 

: Maksudnya bukan orang-orang 
ikut berperang, seperti para pedagang. 


1220 



jp P '• Selanjutnya masing-masing 
diperhitungkan berdasarkan niatnya. Imam 
An-Nawawi menuturkan, intisari yang bisa 
disimpulkan dari hadits ini adalah menjauhi 
orang-orang zalim, mewaspadai jangan 
sampai berteman dengan mereka, berteman 
dengan orang-orang lalim dan orang-orang 
tidak benar Iainnya agar tidak tertimpa 
hukuman yang menimpa mereka. 


untuk semua orang, tidak hanya untuk 
sekelompok tertentu saja. Ini mengisyaratkan 
peperangan-peperangan yang terjadi di 
antara mereka, seperti perang Jamal, Shiffin, 
Hurrah, pembunuhan Utsman, pembunuhan 
Husain, dan peristiwa-peristiwa lain. Ini 
merupakan mukjizat nyata Nabi jjg 


HADITS KE-1833 


TURUNNYA FITNAH SEPERTI 
TURUNNYA HUJAN 

HADITS KE-1832 

Oji-I : JV5 &\ bd 

if $ £ *5* (^\ 


:Jvl tile. &\ sjjji y,\ -wrr 

5*3* i£i ^ 

44* 5? 6* i£j ^!5 

AJ A*d3 buu js bxLo JL>j (A3 

j SjtJI oL/Ar- i_jU Co :c_jLll vjbS* "U 

W 


(oail f U>T i_jU A &jjdl JjLhi t-ibS" ^ : j 

Usamah m berkata, "Nabi naik ke atas 
salah satu dari benteng-benteng Madinah 
lalu berkata, 'Apakah kalian melihat 
sebagaimana yang aku lihat? Sungguh aku 
melihat tempat-tempat terjadinya fitnah 
di sela-sela rumah kalian seperti tempat 
jatuhnya tetesan (air hujan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah' 
(29), Bab: Benteng Madinah (8)) 

Penjelasan 

(J>it : Melihat dari tempat tinggi. 

: jltVl adalah istana dan benteng. 
Qy : Tempat-tempat rerun tuhan. 

JSU- : sisi-sisi rumah kalian. 

Jbji\ gyS : Disamakan seperti tempat- 
tempat jatuhnya tetes hujan karena banyak 
dan merata, maksudnya banyak dan merata 


Abu Hurairah sss berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Akan terjadi fitnah yang ketika itu 
orang yang duduk lebih baik daripada orang 
yang berdiri 1 , dan orang yang berdiri lebih 
baik daripada orang yang berjalan, dan orang 
yang berjalan lebih baik daripada orang 
yang berlari. Barang siapa yang ingin melihat 
fitnah itu maka fitnah itu akan mengintainya 
dan barang siapa yang menemukan tempat 
pertahanan atau tempat perlindungan, 
hendaklah ia berlindung kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

— - Penjelasan - 

Cri : Jamak w , maksudnya perselisihan 
yang terjadi di antara kaum muslimin karena 

1 Imam Nawawi menjelaskan, kalimat ini adalah penjelasan 
akan besamya bahaya perkara filnah teisebut. Ini juga 
sebagai anjuran untuk menghindar dari fitnah tersebut, 
serta larangan melakukan suatu hal yang menyebabkan 
timbulnya fitnah itu. 


1221 



perpecahan mereka terhadap imam dimana 
pihak yang benar tidak diketahui. Berbeda 
dengan zaman Ali dan Mu'awiyah. 



,/UiJI : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maknanya adalah penjelasan betapa besar 
bahaya fitnah-fitnah ini, dorongan untuk 
menjauhi dan melarikan din dari semua 
itu, atau memicu sedikit pun di antaranya, 
karena pemicu, kebumkan, dan fitnahnya 
disesuaikan dengan keterkaitan dengan semua 
ini. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, Ibnu At-Tin menuturkan dari Ad- 
Dawudi, maksudnya orang yang terlibat fimah 
dalam berbagai kondisi. Maksudnya sebagian 
di antara mereka lebih par ah dari yang lain. 
Yang paling tinggi tingkatannya adalah orang 
yang berupaya karena memicu teijadinya 
fitnah, setelah itu orang yang melakukan 
sebab-sebabnya, inilah yang dimaksud orang 
yang berjalan. Berikutnya orang yang terlibat 
langsung di dalam fitnah, dan inilah yang 
dimaksud orang yang berdiri. Berikutnya 
orang yang ikut melihat namun tidak ikut 
berperang, inilah yang dimaksud orang duduk. 
Berikutnya orang yang menjauhi fitnah, tidak 
ikut terlibat dan tidak ikut melihat, inilah 
yang dimaksud orang tidur terlentang namun 
masih melek. Setelah itu orang yang tidak 
terlibat dalam fitnah namun meridai, inilah 
yang dimaksud orang tidur. Maksud lebih baik 
di sini adalah yang lebih ringan keburukannya 
jika dibandingkan dengan orang yang berada 
di atasnya sesuai rincian tersebut. 

$ 4/J : Berasal dari kata 

artinya mengawasi dan terlibat dalam sesuatu. 
Pendapat lain mengartikan; hampir binasa, 
seperti kata viji-f artinya orang sakit 
hampir mati. 

ii jil 15 : membalik dan membantingnya. Ada 
yang menyatakan, kata ini berasal dari kata 
ijii\ artinya aku berada di atas sesuatu. 
Maksudnya, siapa berdiri menghadang 


fitnah, fitnah berdiri menghadapinya atau 
membantingnya. 

Ud; lij : Siapa yang menemukan pelindung 

atau tempat bemaung dan mengucilkan diri 
disana. 

j \ : Artinya sama seperti tfLK. 

iidi : Hendaklah ia mengucilkan diri di 
tempat itu agar terhindar dari keburukan 
fitnah. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits 
ini menjadi salah satu dalil bagi kalangan yang 
berpendapat tidak boleh berperang di tengah 
fitnah secara mutlak. Apabila orang-orang 
masuk ke rum ah seseorang dan mencari orang 
tersebut untuk mereka bunuh, ia tidak boleh 
membela diri, karena orang yang mencarinya 
menakwilkan. Ini pendapat Abu Bakrah m. 
dan lainnya. Ibnu Umar, Umrah bin Hushain, 
dan lainnya berpendapat; tidak boleh ikut 
terlibat dalam fimah jika dimaksudkan untuk 
membela diri. Kedua pendapat ini sepakat 
tidak ikut terlibat dalam seluruh fimah di 
antara sesama kaum muslimin. Sebagian 
besar sahabat, tabi’in dan ulama Islam 
berpendapat, wajib membela yang benar 
dalam fimah dan ikut bersamanya memerangi 
para pembangkang, seperti disebutkan 
dalam firman Allah ess, “Dan kalau ada 
dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara 
keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada perintah Allah.” 
(Al-HujurUt: 9) Inilah pendapat yang benar. 
Untuk itu, hadits ini berlaku bagi orang yang 
tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, 
atau berlaku untuk dua kelompok zalim yang 
keduanya tidak menakwilkan. Jika pendapat 
kalangan pertama benar, tentu kerns akan 
merajalela, dan tentu orang-orang lalim dan 
tidak benar berlaku semena-mena. 


1222 



H ADITS ICE- 1834 


(j-id ~' Ari 

‘J^ll iJJb C^JfcA :J\J uU£ <U)l 

lli^i :ciS ^ :jOi «S>w jjf ^ 

Al 4)1 cJ^ ^jl :JVS jyil 
ilv^XwuA )l lil :Jjjjj aJlc- 

lli <UJl j^j U :cii3 j\Ul 4 jjaidg J5U3V1 

jp 5^ 43J :jvi gj&ii ju; ti jjuit 

j>l (>* ^*1*11 <->\j tf OUj^II i_>bT f (jijUyJI fjj-ji-t) 

(U*U-I 


Abu Bakrah as meriwayatkan dari Al-Ahnaf 
bin Qais, ia berkata, "Ketika aku keluar untuk 
menolong orang itu (yakni Ali bin Abi Thalib), 
tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Bakrah. la 
lalu bertanya kepadaku, ‘Kamu hendak ke 
mana?' Aku jawab, 'Menolong orang ini (Ali 
m)' 

Dia berkata, 'Kembalilah, karena aku pernah 
mendengar Rasulullah ^ bersabda, 'Dika dua 
orang muslim saling bertemu (untuk berkelahi) 
dengan menghunus pedang masing-masing 
maka yang terbunuh dan membunuh masuk 
neraka.' 

Aku pun bertanya, ‘Wahai Rasulullah, ini bagi 
yang membunuh, tapi bagaimana dengan 
yang terbunuh?* Beliau menjawab, 'Dia juga 
sebelumnya sangat ingin untuk membunuh 
temannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (61), Bab: 
Kemaksiatan adalah bagian dari perkara 
jahiliyah (22)) 


^ gUillll Jsil IS) : Apabila dua orang 
muslim berhadapan dengan membawa 
pedang, lalu keduanya saling menyerang. 

j&l (j jilijl* : Yang membunuh dan yang 
dibunuhmasukneraka,inidiartikanbagiorang 
yang tidak menakwilkan, dan peperangan 
yang mereka lakukan semata karena 
fanatisme dan lainnya. Keduanya masuk 
neraka karena memang patut untuk masuk 
neraka. Allah mungkin membalas seperti itu, 
dan mungkin juga memaafkannya. Demikian 
pendapat para pengikut kebenaran. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, perlu diketahui, 
bentrok berdarah yang terjadi di antara para 
sahabat, tidak termasuk di dalam ancaman 
ini. mazhab ahlussunnah dan para pengikut 
kebenaran adalah berbaik sangka kepada 
mereka, menahan diri untuk membicarakan 
pertikaian di antara mereka, menakwilkan 
peperangan mereka, mereka berijtihad dan 
menakwilkan, bukan bermaksud untuk 
kemaksiatan ataupun karena dunia semata. 
Bahkan masing-masing kelompok yakin 
berada di pihak yang benar, yang menentang 
berarti melanggar, sehingga wajib diperangi 
agar kembali kepada perintah Allah. Sebagian 
di antara mereka benar dan sebagian lainnya 
keliru namun bisa diterima alasannya karena 
ia berijtihad. Ketika orang berijtihad keliru, 
ia tidak berdosa. Ali bin Abi Thalib m. benar 
dalam peperangan-peperangan tersebut. 
Inilah mazhab ahlussunnah. 

Jc Uigi Hit *5) : Konteksnya, siapa 
yang bertekad melakukan kemaksiatan di 
hati, dan meneguhkan jiwa di atas tekad itu, 
ia berdosa dalam keyakinan dan tekadnya. 


HAD ITS KE-1835 


Penjelasan 

jijll : Maksudnya Ali bin Abi Thalib. 


(ilc. iul qgj -'Aro 

pjJb S Jvl fLj *g\ 


1223 



2T'!" i * ><{ -r 5- 

<Aip.«Jxfr AJaw U^Iu (3 j ^*j 

(j oU')Lc- o\j t« :i_Jbil vjbS” T\ 

<f*-* 


> • - ■? J Si, • • - . - t “ f‘T .* 4 »s 

Aift cjlft bl J^pl <-3 yu U »—9 j£\i Cmm) A3 

43yi3 olj3 

tyi «dlt yt i^jISj uAj t jjjJt okS" AT :j 4j»y*.l) 

(11) 


Abu Hurairah as berkata, Rasulullah ^ 
bersabda "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sehingga ada dua kelompok yang saling 
berperang, yang keduanya mengaku satu 
agama (Islam)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

d&i : Bentuk mutsanna dari kata hi artinya 
kelompok. 

5i*.|3 UiijcS : Karena masing-masing dari 
keduanya menyebut dirinya muslim atau 
mengaku sebagai pihak yang benar. Ali bin 
Abi Thalib adalah imam dan yang terbaik 
saat itu berdasarkan kesepakatan. Ahlul halli 
wal ‘aqdi membaiatnya setelah Utsman. 
Siapapun yang menentang All, dia keliru 
namun alasannya bisa diterima karena 
berijtihad. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ini termasuk mukjizat Nabi $Sjg, dan peristiwa 
ini terjadi pada masa pertama Islam. 


KHOTBAH NABI TENTANG APA YANG 
AKAN TERJADI HINGGA HARI KIAMAT 


Hudzaifah m berkata, "Nabi berkhotbah 
dan menerangkan semua yang akan terjadi 
hingga hari kiamat. Hal ini diketahui (diingat) 
oleh yang mengetahui dan tidak diketahui oleh 
yang bodoh. Sungguh adakalanya aku melihat 
sesuatu yang telah aku lupakan, kemudian 
setelah terjadi lalu aku ingat sebagaimana 
jika seseorang sudah kenal lalu lupa kemudian 
jika bertemu maka ingat kembali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Qadai " (82), Bab: 
Ketetapan Allah telah ditetapkan (4)) 


• Penjelasan ■ 



iSjl oj : Perkiraannya; ia 


pemah melihat sesuatu yang ia lupa, dan jika 
ia melihat sesuatu itu, ia ingat. 


HyS JTjS ilc- 1 'JL IS) U : Perkiraannya; ia 

lupa sesuatu hingga lupa bentuknya, namun 
ketika ia melihat sesuatu itu, ia ingat. 


FITNAH ITU BERGELOMBANG 
SEPERTI GELOMBANG LAUT 

HAD1TS K.E-1837 


HADITS KE-1836 

12 : Aifr &\ & doV -lATI 

3y U fLj &\ & \Z& 

& QZ \ ifrUJI ftQ 

63% b\ i 


j+£> JOC- UjjJls- Uj :J\3 tioA>- -\A TV 

jjl iiSft jjJl : JU3 M &\ 

U? d gyfLj aIp ^ 4A)1 

&3 :ciS (£1* jl) elS\ :jvl ill! 

\iy»£=o jjJjJ aJUJ a1s> 1 J^)l 


1224 



:j\3 

U^ £p JjJ» t&Jl £#»Jj ijji 

k j«f 5 «J& Jii 

:JVl ^ ffj^j : jl! lliii CG 1445 

5\^f :Gil 1^1 JJ& S la) : JlS jGiso 

^ # 5?^ f2 :JV5 ytfl 

ajii jta if i4f j# 

0 U 1 : jiil ifci u^U 

(•jliS* i^Loll i-Aj t ri^Loll o»Sly> ijbS" ^ :j ^UJI 


Hudzaifah berkata, "Kami pemah bermajelis 
bersama Umar, lalu ia berkata, 'Siapa 
di antara kalian yang masih ingat sabda 
Rasulullah sg| tentang masalah fitnah?' Aku 
lalu menjawab, 'Aku masih ingat seperti yang 
beiiau sabdakan.' Umar bertanya, 'Kamu 
dengar dari beiiau atau kamu mendengar 
perkataan itu dari orang lain?' Aku menjawab, 
'Yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, 
harta, anak, dan tetangganya. Dan fitnah itu 
akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, 
sedekah, amar makruf, dan nahi munkar.' 

Umar berkata, 'Bukan itu yang aku maksud, 
tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya 
air laut.' Hudzaifah berkata, 'Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan 
membahayakan engkau. Antara engkau 
dengannya terhalang oleh pintu yang 
tertutup.' Umar bertanya, 'Pintu yang rusak 
atau terbuka?' Hudzaifah menjawab, 'Rusak.' 
Umar pun berkata, 'Kalau begitu tidak akan 
bisa ditutup selamanya.'" 

Kami (perawi) bertanya, "Apakah Umar 
mengerti pintu yang dimaksud?" Hudzaifah 
menjawab, "Ya. Sebagaimana ia mengerti 
bahwa setelah pagi adalah malam hari. Aku 
telah menceritakan kepadanya suatu hadits 
yang tidak ada kerancuannya." Namun, kami 


takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, 
lalu aku minta Masruq untuk bertanya. la 
pun menanyakannya kepada Hudzaifah. 
Hudzaifah lalu menjawab, "Pintu itu adalah 
Umar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat' 
(9), Bab: Shalat adalah kafarat (4)) 

Penjefasan - 

*&jl £ : Makna asli fitnah adalah ujian. 

«llc- : maksudnya terhadap Nabi 3j§. 
jt : Terhadap kata-kata. 

I. ’sj- : Mengikuti pola kata fa’il, dari kata 
i\yi\ artinya berani. Umar mengucapkan 
kata-kata ini dengan nada mengingkari, 
sementara keraguan yang ada dalam riwayat 
ini bersumber dari Hudzaifah, atau dari 
perawi lain. 

^ : Mengucapkan atau melakukan 

sesuatu yang tidak halal demi keluarga. 

5JU3 : Misalkan mengambil harta dari selain 
jalur yang benar dan menggunakannya di 
luarjalumya. 

Jjj : Dengan mencintai anak secara 
berlebihan, sibuk dengan anak hingga 
mengabaikan banyak sekali kebaikan, atau 
sibuk bekerja demi anak tanpa menghindari 
hal-hal yang diharamkan. 

: Dengan mengharapkan seperti kondisi 
tetangga jika tetangganya kaya, disertai 
keinginan agar kenikmatan tetangganya 
hilang. 

Memerintahkan kebaikan. 

&SS\j : Melarang kemungkaran. 

I rjij : Bergerak-gerak laksana gerakan 

gelombang lautan. 

tSiii CIS 141IS3 e£s ol : Maksudnya tidak muncul 
suatu fitnah pun di masa hidupmu. 

: Karena penutupan pintu semata 
dalam kebenaran, sementara pendobrakan 


1225 



pintu adalah pengrusakan yang tidak bisa 
dibenahi. Karenanya, pintu ini berlubang dan 
berbagai macam fitnah masuk disebabkan 
pembunuhan Utsman, dan pintu ini tidak 
bisa lagi ditutup hingga hari kiamat. 

iillli jiil oji : Maksudnya malam ini iebih 
dekat dari esok hari. Ada yang menyatakan, 
Umar mengetahui hal itu, karena suatu ketika 
ia berada di atas gunung Hira bersama Nabi 
jg, Umran dan Utsman, lalu gunung Hira 
terguncang, Nabi jgkemudian mengucapkan, 
“Yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, 
orangyang jujur, dan dua syahid yang keliru." 

IJlcSt : Jamak pola kata afulah dari 
kata ghalath artinya keliru, sama seperti pola 
kata uhdutsah dan u'jubah. 


HAD1TS KE-1838 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM API KELUAR DARI HIJAZ 


H ADITS KE-1839 

0^ tAji £* SjjjA — iAYA 

Ullll S :jvl ^ &\ <U)I 

iS&iSif 

(jUt ^ ^ olsS” 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§§ bersabda, "Hari kiamat tidak 
akan tiba hingga api keluar dari tanah Hijaz 
yang bisa menyinari tengkuk unta di Bushra." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah i" (92), Bab: 
Keluamya api (24)) 


1.5 T,! ji . , . ^ • J i * • y 

J15 : jlfl wU£- 4JJl CS^j 5 j±j& -\KXK 

of ol^l elAji :( d^3 ^ &\ &> &\ 

>3 <^a»- Q+J jf jo ^ 


\i: X. ' 


(jUt '-Aj <-As 5" j 


Penjelasan 

j?j\ £fj\j : Muncul dari bumi Hijaz. 

Jtlii l^s : Api ini membuat leher unta 
berkilau. 

t sy^hi : Sebuah kota familiar di Syam, yaitu 
kota Hauran. Jarak antara kota ini dengan 
Damaskus sejauh tiga marhalah. 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jgj; 
bersabda, "Tidak lama lagi Eufrat tersingkap 
perbendaharaan-perbenda haraan emasnya . 
Maka barang siapa mendatanginya, jangan 
ia mengambilnya sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Keluarnya api (24)) 

- --Penjelasan 

: Hampir. >J4 : tersingkap karena aimya 
hilang. 

&i, il* j i-t VS VJeZ- iyS : Larangan mengambil 
simpanan emas ini hanya jika memicu fitnah 
dan peperangan. 


FITNAH ITU TERJADI DARI TIMUR 
TEMPAT NAIKNYA TANDUK SETAN 


HADITS KE-1840 

, .. tl . . , > • | > • , 

I tdj S’ 0^ — 

? t' * J »T ^ jA . S . A , 1 • j „ 

0»iA% » <p 8 4jJI Alii 

■j • - • S'*.?, 5 . o? t , t' ' i 

CUil 01 Tn :Jjju 


1226 



(l5 y *^l l Cull < JlC- 

Ibnu Umar ase meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah bersabda sambil 
menghadap ke arah timur, "Ingatlah bahwa 
fitnah muncul di sini, (yaitu) di mana tempat 
tanduk setan muncul." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi 3 gg : " Fitnah muncul dari arah timur." (16)) 

Penjelasan 

Nabi sg§ menunjuk ke timur karena orang- 
orang timur kala itu kafir, beliau mengabarkan 
bahwa fitnah berasal dari arah tersebut. 
Dan seperti itulah yang terjadi. Perang 
Jamal, perang Shiffin, disusul munculnya 
Khawarij di bumi Najd, Irak, dan di luar Irak 
di belahan timur. Ini semua disebabkan 
oleh pembunuhan Utsman bin Affan m- Ini 
termasuk salah satu tanda nubuwah Nabi jgg 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM SUKU DAUS MENYEMBAH 
BERHALA DZUL KHALASHAH 


HADITS KE-1841 


. < 

O' 4U1 C&J 0 jij* 3' 

jij 

** v ** 

J A^£>U? 

tr ijllf W ijTjlivJl 

(0^» 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Hari kiamat tidak 
akan tiba sehingga pantat-pantat wanita 
Daus menari menuju Dzul Khalashah. Dzul 


Khalashah ialah thaghut suku Daus yang 
mereka sembah di masa jahiliyah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Berubahnya zaman hingga mereka 
menyembah berhala (23)) 

Penjelasan 

: Bergerak. 

oUl : Jamak idi artinya pantat. 

JyS : kabilah Abu Hurairah yang terkenal. 
Maksudnya, kiamat tidak terjadi hingga 
pantat para wanita Daus bergerak-gerak 
karena thawaf di sekitar Dzul Khulashah. 
Artinya, mereka kembali menyembah 
berhala-berhala. 

i-ilil Ji : Berhala kabilah Daus. Ibnu Batthal 
menjelaskan, hadits ini dan hadits-hadits 
serupa lainnya bukan bermaksud bahwa 
agama sudah terputus di seluruh bumi 
hingga tidak tersisa sedikit pun, karena Islam 
tetap ada hingga kiamat terjadi, hanya saja 
melemah dan kembali terasing seperti saat 
bermula. 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM SESEORANG INGIN 
MENGGANTI KUBUR ORANG YANG 
TELAH MATI 


HADITS K.E-1842 


AJLft 4Ul 0 -\Al? 

A&LmJI fyjiJ Si :<J\S (j»JLuy aJL& 4Ul 

^ C :0Jid 

Jjbi JoJu 


1227 



Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum seseorang berjalan melalui kubur, 
maka ia berkata, 'Aduhai, sekiranya akulah 
yang di dalam kubur ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: 
Kiamat tidak terjadi hingga penghuni kubur 
dicemburui (22)) 


Penjelasan 

U : Andai saja aku sudah mati. Ini 
terjadi ketika berbagai fitnah muncul dan 
dikhawatirkan agama lenyap karena dominasi 
kebatilan dan para pengikutnya, juga karena 
munculnya berbagai kemaksiatan. Atau 
ketika sebagian di antara mereka tertimpa 
musibah pada diri, keluarga, atau dunia meski 
tidak ada sangkut pautnya dengan agama. 


HADITS KE-1843 


4ji3l s jjyb d o.A> 

ji uj£ :Jll tjJuiy 4jJl 

^jjcj.) <d)l Jji <— tV Ta 


«. • > f > • 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi £§ 
bersabda, "Kaum yang akan menghancurkan 
Ka'bah adalah orang-orang yang betisnya 
kecil berasal dari negeri Habasyah 
(Ethiophia)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/7" (25), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: “Allah telah menjadikan Ka'bah 
rumahsuci“{ 47)) 


Penjelasan 

gi ja : Bentuk mutsanna dari kata 
suwaiqah, bentuk tasghirdaii kata saq (betis), 


diberi ta' pada bentuk tashghir-nya karena 
saq adalah mu'annats, dan bentuk tashghir 
ini untuk menyepelekan. Betis orang-orang 
Habasyah umumnya kecil. 

: & untuk makna sebagian, 
maksudnya Ka'bah diruntuhkan orang lemah 
dari kelompok ini. Habasyah adalah salah 
satu ras Sudan. 


HADITS KE-1844 

jX- »4J LC- 4JLJI A 'j{jA -\hW 

£>• Si : Jll 

# fe 


Abu Hurairah ass meriwayatkan, Nabi jg 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum seseorang keluar dari Qahthan 
yang menggiring (menghalau) orang-orang 
dengan tongkatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tentang paceklik (7)) 

Penjelasan 

: Kiasan untuk kerajaan. Nabi jgj} 
menyamakan orang dari Qahthan ini seperti 
pengembala sementara orang-orang beliau 
samakan seperti kambing. Titik kesamaannya 
adalah kuasa yang dimiliki si pengembala 
terhadap kambing-kambing gembala. 


HADITS KE-1845 


vp alii -1Ato 

S I : aJl& aiii 


1228 



ji fjz Slj .Jill! Ujl IjLui 
o>*Ji fjijij 5& tlj» gfeiSs 

Jhi i — >\j i_jI^" #T :j (JjjUtJI 

G*-^' 


Abo Hurairah a® meriwayatkan, Rasulullah 
ig bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum kalian memerangi kaum yang 
sandalnya terbuat dari bulu. Dan tidak akan 
terjadi hari kiamat sebelum kalian memerangi 
kaum yang wajah mereka bagaikan perisai 
yang telah diratakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihacf’ (56), Bab: 
Memerangi orang-orang yang mengenakan 
sandal dari bulu (96)) 


- - Penjelasan 

>Jjl : Alas kaki mereka terbuat dari bulu. 
0^' : Perisai. 

: Yang ditambal satu sama lain seperti 
sandal yang ditambal ketika ditumpuk satu 
sama lain. 


HADITS KE-1846 


jvl : JVl iilc ill q&j 'J\ dJ** -1A11 

Jtfn 5 f? 4* S ^ & 31 

j v_j\j T# :i r 3Ull T\ :j <»^i.t) 

(f^-V 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Akan ada sekelompok orang 
Quraisy yang membinasakan umat ini." 
Mereka bertanya, "Apa yang baginda 
perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, 


"Sebaiknya orang-orang meninggalkan 
mereka (mengisolasi mereka)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

i ^ : Mereka adalah kaum muda, 

tidak semua kaum Quraisy, karena mereka 
semua mengincar kekuasaan dan berperang 
untuk tujuan itu. 

J.\si\ o* : Dengan tidak bergaul dengan 
mereka, tidak berperang bersama mereka, 
dan lari menyelamatkan agama dari berbagai 
fitnah, tentu lebih baik bagi mereka. An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini termasuk 
salah satu mukjizat Nabi jgj 


HADITS K.E-1847 

«<C s. <Ull IjQb yl -WIV 

•* *■> 

p jui : Jvl *5* 

ill 

* 

(ifi-vi- I— >L >#Y <_>l £ OT ; j gyUyJl <»^>.l) 


Abu Hurairah as meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Kisra (Raja Persia) akan hancur 
dan tidak akan ada lagi Kisra setelah itu. 
Sedangkan Kaisar (Raja Romawi) pasti akan 
hancur dan tidak ada lagi Kaisar setelah itu. 
Dan sungguh kalian akan membagi-bagikan 
perbendaharaan kekayaan mereka di jalan 
Allah." 2 


2 Kaisar ialah penguasa yang luas kekuasaannya, yaitu 
julukan raja Persia. Makna hadits ini, jika kaisar mati 
maka tidak ada lagi kaisar di Irak, kemudian tidak ada lagi 
kaisar di Syam. 


1229 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (157)) 

— - Penjelasan 

<ixLe> : Mati. 

: Bahasa Arab untuk kata Husrau, artinya 
yang luas kerajaannya. Ini adalah nama setiap 
raja Persia. 

S p : Setelah itu tidak ada Kisra 

di Irak. 

ijJu JXi oJ=4 S p : Setelah itu tidak ada lagi 
Kaisar di Syam. 

\ii : Harta simpanan Kisra dan Kaisar, dan 
apapun yang dikumpulkan dan disimpan. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, Asy-Syafi'i 
dan semua ulama menyatakan, maknanya; 
tidak ada Kisra di Irak dan tidak ada Kaisar 
di Syam seperti di masa Nabi jg Beliau 
memberitahukan kepada kita, kerajaan Kisra 
dan Kaisar akan berakhir di kedua wilayah 
tersebut. Apa yang Nabi katakan ini 
benar terjadi. Kekuasaan Kisra terhenti dan 
lenyap secara total di seluruh belahan bumi. 
Kerajaannya terkoyak habis dan lenyap berkat 
doa Nabi Sementara Kaisar mengalami 
kekalahan di Syam, ia melarikan diri ke ujung 
negerinya, hingga kaum muslimin menaklukan 
negeri Kisra dan Kaisar, dan menjadi 
kekuasaan kaum muslimin. AlhamduliMh . 
Kaum muslimin menginfakkan harta-harta 
simpanan Kisra dan Kaisar di jalan Allah, tepat 
seperti yang diberitakan Nabi $g§ Ini mukjizat 
nyata Nabi 


HAD ITS KE-1848 


(Aji dji 1 (J0J jo ol> -NAtA 

eUi \l\ aIp &\ & &\ jll : J15 

Sll ^ elli iSl} i jJu 




Jji koU A Jsy k r >b5' ®V cSjlSkJt 4»-^>-i) 

cuU lc- 



Abu Hurairah m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Pika Kisra (raja Persia) binasa maka tidak 
akan ada lagi Kisra lain sesudahnya. Dan jika 
Kiasar (raja Romawi) binasa maka tidak akan 
ada lagi Kaisar lain sesudahnya. Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
kalian akan mengambil perbendaharaan 
kekayaan keduanya (sebagai ghanimah) di 
jalan Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Sabda Nabi 5 g$: ""Telah dihalalkan 
ghanimah bagi kalian (8)) 


HADITS KE-1849 


, • .. ' ; • i • - t • , 

i(J\3 J^J i -\Al^ 


fiJuiJj : c^Lj *3* Jill jii jjij 


^ I * ^1// i? • it ^ P I 3 3 

Amw 

j k-Aj r 0 IkjOLil koUS" ^ 


Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah sg bersabda, 'Kalian akan 
memerangi kaum Yahudi dan dimenangkan 
terhadap mereka. Sehingga, jika ada orang 
Yahudi bersembunyi di belakang batu maka 
batu itu berkata, 'Hai orang Muslim, ini di 
belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah 
dia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 



■ Penjelasan • 


^=Jbvl5 : Khitab ini untuk orang-orang 
yang hadir kala itu, dan yang dimaksud 
adalah generasi jauh setelah mereka. 


U* (4-^ 'i : Ini menunjukkan 


muncuinya tanda-tanda menjelang kiamat 
berupa benda-benda mati bisa berbicara. 
Kemungkinan kata-kata ini majaz, 
maksudnya mereka tidak bisa bersembunyi. 
Pendapat pertama lebih utama. 


HADITS KE-1850 


ail 'oji'J* 3' ioa*. -'A®' 

s " 4 "i 5 ti C.i •?" Ai ? - 

(Jj-*" ^aj a :J\5 |a .L> <jj aJJl ^0 

i* ojfe 

ail 

dU^Lft <_>\j To ;t_*>UU i_jbT T\ : j (jjjUwJI 

( f *-yi 


Abu Hurairah ss> meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sehingga bangkit para Dajjal pendusta yang 
jumlahnya kira-kira 30 orang. Semuanya 
mengaku sebagai Rasulullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 


Penjelasan 

: Muncul dan nampak. 

oy?-& jil J*-3 (si fulan menutup 

kebenaran dengan kebatilannya). Dajjal juga 
disebut untuk dusta, berarti kata-kata (ojJ'j^) 
sebagai penegas. Orang-orang seperti ini 
banyak bermunculan di berbagai masa, dan 
Allah membinasakan mereka, mencabut jejak- 
jejak mereka, dan seperti itu pula yang Allah 
lakukan terhadap yang tersisa di antara mereka. 


HADITS KE-1851 

l J\ ^ 

*?" A 


0i :J\S j+£. 4J0l XS. <ioA> -\l©\ 

aJifi- afol £gill 1 JxfcJ ^ jllaj 1 

(jjl JI3 tjjuuj aJlfr 4JJ1 i \p0 ^S)l £0 cjaiwj 
ju& < jLJjJl ^0 cjjkAj j>> olLj) 

• T *• A 1 ^ 1 1 «■” «*i - • S’*. 

f^ 3 (4^ erf' ^J 13 


JL^i ; fLj Ail jll £5 ojL 
4\ ££ jaJLj aIIe aii ji 
jul 4ii :jul oii &i 

»A j i n , ’ ll 4JJl A L. *2 > ^jl 

ail ^J1 i5 jvl ail $ 
^jalfi-ail^^ill 

jli ^ 

jai :fLj al£ ail ^J1 

<2U ob- IS jl :j±3j a^ailj^^l jlS 
ail ^0 ^i)i jvl 'l&jk ,yi jvl 1 LS 

U jvl jJ J juu jia Lu 9-1 aJic- 

^aJI Jli <uift Opbl j 0-^i 4Jl Jj--j 

‘T ' -i • >• i ^ , A , *7 - >A . 5 ^ 

tA «rs>) 4jJl 

aii Svl ci^rj p 013 

i->b 'VA i_jV=S" oT :j v»y>-i) 


Abdullah bin Umar berkata bahwa Umar 
berangkat bersama rombongan shahabat 
beserta Nabi ^ untuk mendatangi Ibnu 
Shayyad. Mereka mendapati ternyata Ibnu 
Shayyad sedang bermain bersama dua anak 


1231 



kecil di dekat benteng Bani Maghalah. Ibnu 
Shayyad saat itu sudah hampir balig dan ia 
tidak menyadari sesuatu pun sehingga Nabi 
memukul punggungnya dengan tangan 
beliau. Nabi kemudian bertanya, "Apakah 
kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" 
Maka Ibnu Shayyad memandang beliau dan 
berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau utusan 
bagi umat yang ummi (buta huruf, tidak bisa 
baca tulis)." 

Kemudian Ibnu Shayyad balik bertanya 
kepada Nabi, "Apakah kamu bersaksi bahwa 
aku ini utusan Allah?" Nabi jg pun bersabda 
kepadanya, "Aku beriman kepada Allah 
dan para rasul-Nya." Beliau melanjutkan, 
"Bagaimana pendapatmu?" Ibnu Shayyad 
berkata, "Telah datang kepadaku orang 
yang jujur dan pendusta " Nabi bersabda, 
"Urusanmu kacau balau." Nabi bersabda, 
"Aku meminta kepadamu agar menebak (apa 
yang aku sembunyikan dalam hatiku) Ibnu 
Shayyad berkata, "Aku tebak itu asap." Nabi 
bersabda, "Hinalah engkau. Kamu tidak bakai 
melampaui batas kemampuanmu selaku 
dukun" Umar berkata, "Wahai Rasulullah, 
biarkanlah aku memenggal lehernya." Nabi 
berkata, "Jika dia benar, kamu tidak akan 
dapat menguasainya dan jika ia salah, tidak 
ada kebaikan untuk membunuhnya " ! 

(HR! Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (178)) 

Penjelasan 

jtli gil : Yaitu dari arah Ibnu Shayyad. 
Ia adalah seorang anak Yahudi. Ia sesekali 
melakukan praktek perdukunan, kadang 
ramalannya benar dan kadang meleset, 
hingga kisahnya menyebar. Konon, ia 

3 Nabi tidak mengizinkan Umar membunuh Ibnu 
Shayyad yang mengaku sebagai nabi di hadapan beliau 
karena Ibnu Shayyad saat itu belum balig. Oi samping 
ia juga termasuk orang yang menutup-nutupi dan tidak 
secara terang-terangan mengaku sebagai nabi. la hanya 
mengangankan menjadi nabi. 


disebut-sebut sebagai Dajjal dan urusannya 
rumit untuk diketahui. Nabi ig bermaksud 
menguji kondisinya karena tidak ada wahyu 
terkait Ibnu Shayyad. 

S\j£ adalah benteng, jamaknya 

f&T. Bani Maghalah adalah semua yang ada di 
sisi kanan Anda ketika Anda berdiri di ujung 
lantai menghadap masjid Rasulullah 

: Rasul Arab. 

I : Al-Karmani menjelaskan, jika 
Anda mengatakan; bagaimana kata-kata 
beliau, “Aku beriman kepada Allah dan 
para rasul-Nya,” selaras dengan jawaban 
pertanyaan? Jawab; kala Nabi bermaksud 
menjelaskan kondisi Ibnu Shayyad kepada 
orang-orang, beliau membiarkannya hingga 
kondisinya terlihat jelas bagi siapa pun yang 
terkecoh. U ntuk itu, N abi mengatakan pada 
akhirnya, “Diamlah kamu!" Kemungkinan 
Nabi % meminta Ibnu Shayyad berbicara 
dengan maksud untuk menampakkan 
kebohongannya yang menafikan pengakuan 
sebagai seorang nabi. Karena inilah yang 
dimaksudkan, beliau memberikan jawaban 
adil, beliau mengucapkan, "Aku beriman 
kepada Allah dan para rasul-Nya.” 

: Maksudnya kebenaran dan 
kebatilan bercampur tidak jelas pada dirimu, 

sama seperti kebiasaan para dukun. 

• - 

\LS eU ofe- yj : aku menyembunyikan 

sesuatu dalam diriku untukmu. Ibnu 

Shayyad mengatakan, "Itu adalah kabut.” 

Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi 

jg menyembunyikan untuknya ayat; “Hari 

ketika langit membawa kabut yang nyata" 

(Ad-Dukh&n: 10) Ibnu Shayyad sedikit 

mengetahui seperti kebiasaan para dukun 

yang mencuri sebagian hal dari setan tanpa 

mengetahui penjelasan secara penuh. 

• 

Li-l : Kata larangan dan penghinaan, artinya 
diamlah kamu dengan hina. 


1232 



jSjji jli : Yaitu kau tidak akan melampaui 
kemampuan yang dikuasai para dukun 
dalam mengetahui sebagian hal, dan tidak 
melampaui hingga batasan nubuwah. 

kLc 6) : Yaitu jika Ibnu Shayyad Dajjal. 

jdJ jii : Kau tidak akan mampu 
menguasainya, karena yang membunuh 
Dajjal adalah Isa. 

0J3 : Al-Khatthabi 
menjelaskan, Nabi jgg tidak mengizinkan 
Umar membunuh Ibnu Shayad padahal ia 
mengaku nabi di hadapan beliau, karena 
ia belum baligh, atau karena ia termasuk 
golongan orang-orang yang mengadakan 
perjanjian dengan Nabi jgjj, dan Ibnu Shayyad 
tidak secara tegas mengaku sebagai nabi. Ia 
hanya mengaku memiliki risalah. Pengakuan 
memiliki risalah bukan berarti mengaku nabi. 
Allah es berfirman, "Tidakkah kamu lihat, 
bahwasanya Kami mengirim setan-setan itu 
kepada orang-orang kafir untuk menghasung 
mereka berbuat maksiat dengan sungguh- 
sungguh?" (Maryam: 83). 


HADITS KJE-1852 

: jlS & b &\ ^ 

& 55 4-j s*" Ai &3' jjjsi' 

jjuiy 4*1®’ Jil? 

# £3 o' &#£ 

gJLii & £$!3 ifi 

j»l 0 IJ 3 Jjij «5J 4 i tJa3 lOVji Jp 

(IL-jI JaJ) OLtf Jjl :i\li cjul 


:fLj *3© abi jjSi jul idi &» jg 

--- at 


Abdullah bin Umar as berkata, "Rasulullah 
dan Ubay bin Ka'ab datang menuju 
pepohonan kurma yang di Sana ada Ibnu 
Shayyad. Kemudian ketika Rasulullah jg 
masuk, beliau berusaha bersembunyi di 
antara pohon-pohon kurma untuk mendengar 
apa yang dikatakan Ibnu Shayyad sebelum 
ia melihat beliau. Ketika itu Ibnu Shayyad 
berbaring di atas tempat tidurnya sambil 
mengeluarkan suara samar-samaryang tidak 
bisa dipahami. 

Tiba-tiba ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi gj 
sedang bersembunyi di sela-sela pohon, 
maka ia segera memberitahu Ibnu Shayyad, 
"Wahai Shaaf." Maka bangunlah Ibnu 
Shayyad. Rasulullah ^ bersabda, "Andaikan 
ibunya membiarkannya tentu akan jelas (Ibnu 
Shayyad adalah Dajjal atau bukan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad' (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (178)) 


-Penjelasan 

&& : Lantas. 

JL \ : Bersembunyi. 
jiJJl : Pangkal kurma. 

: Mendengar secara rahasia, maksudnya 
menipu Ibnu Shayyad dan mengalihkan 
perhatiannya untuk mendengar sebagian 
dari kata-katanya, sehingga beliau dan para 
sahabat mengetahui kondisinya bahwa ia 
adalah dukun, penyihir, atau semacamnya. 

: Pakaian yang ada beludrunya. 

: Suara lirih yang hampir tidak difahami 
atau tidak difahami sama sekali. 


1233 



: Ibnu Shayyad langsung bangun 

tidur. 

Cm ■ Andai ibunya membiarkannya dan 
tidak memberitahukan kedatangan kita, ia 
akan memperlihatkan kepada kita seperti apa 
kondisinya yang sebenamya. 


• Penjetasan • 


iSy yii' jiJ : Peringatan ini karena besamya 


fitnah dan beratnya urusan Dajjal. Nuh 
secara khusus disebut karena ia adalah ayah 
manusia kedua, atau ia adalah rasul pertama. 


H ADITS KE-1853 


f\S p :j \3 -uor 

&\ £ jitl S/fLj 

jiif 31 : jTii 

rji ojjul juJ 4^9j3 Jl 9 jl Uj 

«jiJ ^ ilip VjS & j£-S jjlb i«=Jj 

jjii 

< o-S” i_Aj WA i_»bS” 8^ : j 


Ibnu Umar m berkata, "Nabi ^ berdiri 
di hadapan manusia, lalu memuji Allah 
sebagaimana lazimnya, kemudian beliau 
menyebut masalah Ad-Dajjal dan bersabda, 
'Sungguh aku mengingatkan kalian 
tentangnya dan tidak ada seorang Nabi 
pun kecuali telah mengingatkan kaumnya 
tentang Dajjal itu. Sungguh Nabi Nuh as 
telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi, 
aku katakan kepada kalian tentangnya 
yang para Nabi (sebelumku) belum pernah 
mengatakannya, yaitu bahwa Ad-Dajjal itu 
buta sebelah matanya dan sesungguhnya 
Allah tidaklah buta sebelah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad’ (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (178)) 


CIRI-CIRI DAJJAL 

HADITS KE-1854 


:Jl! 'J*£> 4Jjl -'lAol 

o# pdij aJu P 4JL)l 

H\ l Jd j &\ 5j :jii! jif 5ii g-Ji 

&£ 5^ « oUit j>i &4M 5} 

2- • . I- 2" 

-stjlb <ui& 

(j tA :*LwSll V 4^-^l) 

(fir* 


Abdullah bin Umar berkata, "Suatu hari 
Nabi bercerita di hadapan orang banyak 
tentang Al-Masih Ad-Dajjal 4 , lalu beliau 
bersabda, 'Allah tidak buta sebelah. Ingatlah 
bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah 
kanan, seakan-akan matanya seperti buah 
angguryang menjorok.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi’ (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
Al-Qur’an (48)) 


Penjelasan 

^4£ Cw ' Duduk di tengah-tengah 
banyak orang, kadang muncul dan kadang 
bersembunyi. 

JU-jJ! : pola kata JUi termasuk salah 
satu pola kata yang dilebih-lebihkan. Makna 


4 Orang yang muncul di akhir zaman dan mengaku sebagai 
luhan. 


1234 



asli adalah bercampur. jiS artinya 
mencampur dan mengaburkan sesuatu. JU-511 
adalah sosok yang muncul di akhir zaman 
dan mengaku tuhan. 

hi\£ : menonjol, makna aslinya adalah buah 
anggur yang paling menonjol di antara yang 
lain dalam satu tandan. 


HADITS KE-1855 

Jb :Jl3 4JJ\ vioajN -Moo 

^ £« tf :fLj g* &\ 

0^' 513 ‘jj*» ^ C>\l£l\ j ~j$i\ 

Jib jiJ Op J_>i 

<_j »U TS : l ^UA)l ST : j 


Anas m mengatakan, Nabi bersabda, 
"Tidak ada seorang nabi pun yang diutus 
selain telah memperingatkan kaumnya 
terhadap yang buta sebelah dan pendusta. 
Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah, 
sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. 
Tertulis di antara kedua matanya: kafir." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Tentang Dajjal (26)) 


Penjelasan 

‘4\ : Nabi ^ hanya menyebut satu ciri 
Dajjal saja yaitu buta sebelah mata, padahal 
bukti-bukti kejadian banyak sekali, karena 
buta sebelah mata adalah jejak nyata yang 
diketahui siapapun. Mengaku tuhan padahal 
memiliki cacat fisik, merupakan salah satu 
pertanda kebohongan Dajjal, karena Tuhan 
Maha Tinggi dan kekurangan. 


'J€ iy&S jISIp o« oj5 : Rangkaian kata *11 li. jy 
adalah khabar, ’JS adalah khabar 


untuk mubtada' yang dibuang, maksudnya 
demikian; ow (di antara 


keduanya matanya ada suatu tulisan), dan 
tulisan tersebut adalah kata “kafir.” 


HADITS KE-1856 


3 - *• t'i> t.s i* ' , , _ 

Jj*£> y> JV9 4jUJk>- -Mo^ 

4JJl yo tSjLMi \j» i\ 

•" >** ' \ •?- A, 

Oi : Uj*i 4AJl 

o-& ! tfje <5$ 1 guj 1S1 «gif 511 

"u isf J^-ji ^ ufj iji: aUJ 

iijsf ^ oju; 

JjU ljjlc- ajU tjU 


Hudzaifah berkata, "Uqbah bin Amru berkata 
kepada Hudzaifah, Tidakkah kamu bersedia 
untuk menceritakan apa yang pernah 
kamu dengar dari Rasulullah $§?' Hudzaifah 
menjawab, 'Sungguh aku pernah mendengar 
beliau besabda, 'Dajjal keluar dengan 
membawa air dan api. Adapun apa yang 
dilihat manusia sebagai api sebenarnya 
adalah air yang dingin, dan yang dilihat 
manusia sebagai air sesungguhnya itu adalah 
api yang membakar. Maka siapa di antara 
kalian yang berjumpa dengannya hendaklah 
mengambil yang di tangannya yang tampak 
seperti api, karena itu adalah air yang segar 
dan dingin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi' (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 


Penjelasan - 

Penjelasan hadits ke-1856 s/d 1857. 

Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
menjelaskan, hadits-hadits tentang kisah 
Dajjal ini merupakan dalil bagi pendapat 


1235 



para pengikut kebenaran bahwa Dajjal 
benar adanya. Ia adalah sosok manusia yang 
dengannya Allah menguji hamba-hamba-Nya, 
Allah memberinya kuasa terhadap sejurnlah 
hal yang merupakan kuasa Allah, seperti 
menghidupkan orang mati yang ia bunuh, 
memunculkan bunga dunia, kesuburan tanah, 
surga dan nerakanya, harta-harta simpanan 
bumi mengikutinya, ia memerintahkan 
langit menurunkan hujan, hujan pun turun, 
ia memerintahkan bumi menumbuhkan 
tanaman, tan am an pun tumbuh. Ini semua 
terjadi dengan kuasa dan kehendak Allah. 
Setelah itu, Allah membuatnya tidak berdaya, 
sehingga ia tidak mampu membunuh seorang 
lelaki tersebut ataupun yang lain, urusannya 
gugur, kemudian dibunuh Isa “Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang 
berimandengan ucapanyangteguh.” (Ibr&him: 
27). Ini mazhab ahlussunnah, seluruh ahli 
hadits, fuqaha, dan ahli ilmu kalam. 


HADITS KE-1857 


Jlfl : Jl3 «4J Ut (sfej 5 ji j> 1 CoO*- ->A©V 

Si :fLj &£. &\ & &\ JjJoJ 


jjfi-l Ajl Aj U tJljljJI 

j&l} Aiil (JlLj A*i Ajlj 

y aj JoSf U? jLfcjjil jl} jt-Jl £ Juii 

i#j5 

■J>j jfr ijji yt t V 

(ojj JJ U-y ULt ji jjJj 


ia datang dengan perumpamaan surga dan 
neraka. Maka yang dikatakanya sebagai 
surga sesungguhnya adalah nereka. Dan aku 
peringatkan kepada kalian sebagaimana 
Nabi Nuh as memperingatkan kepada 
kaumnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan sungguh Kami telah 
mengutus Nuh kepada kaumnya" (3)) 


DAJJAL HARAM MASUK MADINAH 


HADITS KE-1858 

l 0 J 

ills. 4JJt (sfej -Ua-j 3I ilo-li* -)A0A 

«fJuj &\ ail :JV5 

61 aj nlj jif oil ^ ^ 

OIL; 51 aIIc- fji jij « j£5Ji jl; : jvl 

AjJl Slj-uJb joju ‘aZjaIJI 

Jp- o* j' j* J?-j i&i. 

al£ jifaji d\ J^if 

t a l'' >'• - A'' *T ' A, 5- i. ^ , 

Jjjus aJlC. 4JJ1 ^ Aj*v 

ji «A^f p U* cj& & cofjf 

:oji£i £oi&s 

Xi/i .£j cuS* U 4X113 0i?- 

A&- Sb <aM : j&Jl j* 

Ji-Ja ujU A JlLai i_jb5” fA : j (jjjUrJI a»^>.{) 

(fcjjdl Jl»~dl 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Maukah kalian aku ceritakan 
tentang Ad-Dajjal yang belum pernah 
diceritakan oleh seorang Nabi pun kepada 
kaumnya. la itu buta sebelah matanya dan 


Abu Sa'id Al-Khudri ass berkata, " Rasulullah 
^5 telah bercerita dengan riwayat yang 
panjang tentang Dajjal. Di antara yang 
beliau ceritakan tentangnya adalah, "Dajjal 


1236 



akan datang dan haram baginya untuk 
masuk Madinah, sehingga ia berada di luar 
kota dataran luas. Lalu ada seorang laki- 
laki yang merupakan manusia terbaik atau 
salah seorang dari manusia terbaik. Lalu ia 
berkata, 'Aku bersaksi bahwa kamu adalah 
Dajjal yang pemah diceritakan Rasulullah 
Dajjal berkata, 'Bagaimana sikap 
kalian jika aku membunuh orang ini lalu aku 
menghidupkannya kembali, apakah kalian 
masih meragukan kemampuanku?' Mereka 
menjawab, 'Tidak.' 


flic- iiiit : Yaitu tidak mampu 

membunuhnya, karena setelah itu Allah 
membuat Dajjal tidak berdaya, sehingga 
tidak mampu membunuh orang tersebut, 
juga yang lain. Saat itu, urusannya gugur. 


DAJJAL SANGAT HINA DI SISI ALLAH 

HADITS KE-1859 


Kemudian Dajjal membunuh laki-laki terbaik 
itu lalu menghidupkannya kembali. Ketika 
Dajjal menghidupkannya kembali, laki-laki itu 
berkata, 'Demi Allah, hari aku tidak akan lebih 
waspada kecuali terhadap diriku sendiri.' 
Lalu Dajjal berkata, 'Aku akan membunuhnya 
lagi.' Namun, Dajjal tidak sanggup untuk 
membunuhnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah i" 
(29), Bab: Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah 
(9)) 


- - - Penjelasan 

• Jalan-jalan Madinah, jamak 
yaitu jalan di antara dua gunung. 

^VliLJV : Jamak yaitu tanah yang rasanya 
asin. Maknanya; Dajjal singgah di luar 
Madinah, di salah satu tanah asin. 

diy : Katakan kepadaku. 

6ji : Maksudnya orang-orang Yahudi dan 
siapapun di antara orang-orang celaka yang 
mempercayai Dajjal, atau siapapun secara 
umum. Mereka mengatakan hal itu karena 
takut pada Dajjal, bukan karena percaya 
kepadanya. 

fjdl lil : Karena Nabi 2g mengabarkan 

bahwa di antara pertanda Dajjal adalah 
menghidupkan orang yang terbunuh, 
sehingga si mukmin ini semakin mengetahui 
tanda tersebut dengan jelas. 


9 A » 

Jo- 


A # + • 

I Jilt \j> tjll S^LxJl 


*£L is £ fhj * 3 * &\ 
b\ ilf 2% is ^ jtl ^13 

-.1 T" > A°\ A* 1,- , A a'' A • i > ' A 

Jp jA : JV3 tU '£> Jo- 4 jla 

&£ & 


Mughirah bin Syu'bah berkata, "Tak seorang 
pun bertanya tentang Dajjal kepada Nabi 
selain aku. Sesungguhnya beliau bersabda 
kepadaku, "Dia tidak membahayakanmu." 
Aku berkata, "Yang demikian karena orang- 
orang berkata bahwa Dajjal mempunyai 
gunung roti dan sungai air." Nabi bersabda, 
"Dia lebih hina di sisi Allah dari semua itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Tentang Dajjal (26)) 

Penjelasan 

ji. ifS - : Ia memiliki roti sebesar gunung. 

iliS fit jt ojit 3* : Dajjal terlalu hina bagi 
Allah untuk menjadikan sesuatu sebagai 
tanda kebenarannya, terlebih Allah 
menjadikan suatu pertanda nyata dan 
jelas atas kebohongan dan kekafiran Dajjal 
dalam dirinya, yang bisa dibaca orang yang 
bisa membaca ataupun tidak, juga cacat 


1237 



buta sebelah mata yang menjadi sebagai 
bukti tambahan atas kebohongannya. Yang 
dimaksud bukan sisi lahimya, juga bukan 
berarti bahwa Allah tidak memberikan suatu 
pertanda pun di antara hal-hal tersebut 
pada Dajjal. Tapi kekuasaan tersebut 
sesuai penakwilan yang sudah disinggung 
sebelumnya. Imam An-Nawawi menuturkan, 
Qadhi menjelaskan, maknanya; Dajjal terlalu 
hina bagi Allah untuk menjadikan sesuatu 
di tangan Dajjal untuk menyesatkan orang- 
orang mukmin dan membuat hati mereka 
ragu. Tanda-tanda yang Allah berikan untuk 
Dajjal justru semakin meningkatkan iman 
orang-orang beriman, dan mempertegas 
hujah terhadap orang-orang kafir, munafik, 
dan semacamnya. Bukannya berarti bahwa 
Dajjal tidak memiliki sedikit pun di antara 
tanda-tanda tersebut. 


HADITS KE-1860 

^ (S?j -\AV 

^ J 

a) jjwJ aJwO 

gin k4&\ gz % 

> i*< - j It* i^i if "ii 

(OU>j Cl jb I 4 L&U AJoXjl LJUj-Jj | 9 J 
M i-jU ^ JjLoi \—>\£ : j 

(ijjjdl JU-jJI 


Anas bin Malik m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Tidak ada suatu negeri pun yang 
tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah 
dan Madinah, karena tidak ada satu pintu 
masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya 
kecuali ada para malaikat yang berbaris 
menjaganya. Kemudian Madinah akan 
berguncang sebanyak tiga kali sehingga 


Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan 
munafik darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan MadinaH' (29), 
Bab: Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah (9)) 

Penjelasan 

ijtli Sit : Akan ia masuki. 

I Jilii : jalan Madinah. 

Jjfjp : Berguncang. 

: Kemungkinan ba' di sini ba' sababiyah 
(sebab), maksudnya Madinah terguncang 
karena penduduknya, untuk mengeluarkan 
orang kafir dan munafik dari Madinah dan 
bergabung dengan Dajjal. Kemungkinan juga 
ba' di sini ba' haliyah (petunjuk keadaan), 
maksudnya Madinah mengguncang 
penduduknya. Al-Mazhhari menjelaskan, 
Madinah mengguncang penduduknya, 
maksudnya menggerak-gerakkan mereka 
dan menghujamkan rasa senang terhadap 
Dajjal di hati orang yang tidak beriman secara 
murni. Dengan demikian, ba' di sini adalah 
shillah fi'il. 

lilt : Pada guncangan ketiga. 

$ : Setiap orang kafir dan munaflk 
keluarmeninggalkan Madinah, yangbertahan 
hanya orang mukmin sejati, sehingga ia tidak 
bisa dikuasai Dajjal. 


DEKATNYA HARI KIAMAT 


HADITS KE-1861 

AJLC 4i)l CS&_) — \A*\\ 

& : jjij &Z &\ & *g\ ZkZ 

fL&j iZ\h\ ^jJ3 


1238 



Ibnu Mas'ud m berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda, 'Seburuk-buruk manusia 
adaiah orang-orang yang masih hidup saat 
hari kiamat tiba.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 


Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi jg 
yang bersabda, "Aku diutus oleh Allah pada 
saat yang sangat dekat dengan hari kiamat 
seperti dekatnya kedua jari ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hat?' (81), 
Bab: Sabda Nabijg: "Saya diutus antara saya 
dan hari kiamat seperti dua jari ini." (39)) 


HAD1TS KE-1862 


j\3 c4?j : j\3 

(olcjUlj i i_Aj YT :j. — a. jl i_jbS" To j 4j>yi.l) 


Sahl bin Sa'ad berkata, "Aku pernah melihat 
Rasulullah jg bersabda sambil memberi 
isyarat dengan kedua jarinya seperti ini 
-yakni dengan jari tengah dan jari telunjuk, 
'Sesungguhnya aku diutus saat akan tiba hari 
kiamat bagaikan ini (jarak selisih antara jari 
tengah dan telunjuk).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (65), Bab: Surat 
An Nazi'at (79)) 


Penjelasan 

&ll)l : Maksudnya hari Kiamat, kedudukan 
kata ini sebagai maful ma’ahu. 


HADITS KE-1863 


4JUl jp «iUUo -WVT 

j o } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

CmM :J\5 4.UP 

ajil (^11 Jji i-jL YT A\ : j 

(otJ'U^" Jlj Ijl oJlaj 




HADiTS KE-1864 


jvS : jvi <i!p 4ul sjjji (14^- -'Alt 

5^ U rjd^J 4^1 

- o •»-.? -.i 2 * *A 'w- i" **• i ■: • > '»f 

CvJl :<Jl3 UjJ :Jl3 j jJUjI 

1i = ■» 'll 2 2-" ? o •>'«? f.s j •*{ ' 

: J\3 Ovjl :J\i <U*u j ^ jujI :Ju C**jI :J\3 \ 

> >•.' , +> - »»;-'< 2- „ >i ■» ;> s' 

OmJO LoJ WO aLwJI (JjrO |0_) 

^ 09 ^ 

}y. 

*Xi3l 

*■* «<» 

!j^, ulj YA .... a j l i—jbiS" To 4>^>1) 

(OjJ 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Antara dua tiupan sangkakala 5 
terdapat 40." Ditanya, "Apakah 40 hari?" Abu 
Hurairah menjawab, "Aku tidak berkata itu." 
Ditanya, "Empat puluh bulan?" Abu Hurairah 
menjawab, "Aku tidak berkata begitu." 
Kemudian Allah menurunkan air hujan dari 
langit lalu menumbuhkan seperti tumbuhnya 
tanaman. Tidak ada seorang pun melainkan 
telah usang kecuali satu tulang, yaitu tulang 
ekor. Dari situlah manusia disusun pada hari 
kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Bab: Surat 
An-Naba'{ 78)) 


5 Yaitu, tiupan sangkakala kematian dan tiupan sangkakala 
kebangkitan seluruh makhluk. 


1239 



Penjelasan 

g&v&l ^ : Tiupan kematian dan tiupan 
kebangkitan. 

‘ Aku enggan untuk memberitahukan 
sesuatu yang tidak aku ketahui. 

: Mayit-mayit kemudian bermunculan. 

: Maksudnya selain para nabi. 

44^ : Tulang kecil di pangkal ekor di 
antara dua pantat 


si mayit sudah berakhir (maksudnya setelah 
mayit dikubur), para pengantar pulang, 
entah mereka bertahan setelah pemakaman 
ataupun tidak. Makna amalannya tetap 
bertahan maksudnya ikut masuk ke 
dalam kubur bersama mayit. Al-Karmani 
menjelaskan, “mengikuti" sebagian di 
antaranya hakiki dan sebagian lainnya majaz. 
Dapat disimpulkan, satu kata bisa digunakan 
untuk hakiki dan juga majaz. 


ZUHUD, TAWADHU’, DAN SIKAP 
SEDERHANA 

HAD1TS KE-1865 


: J \5 iul dUU 

&\ & 4Xll JjUj JVd 

* 1 J * "I" * 1- j " " S*"- . i'll * 

J&-\j Aj v> Jjuij <JUj 1 

JS ciJUj iiif iJUj 

(OjU ol <_ilj It A^ rj iSjUJI 


Anas bin Malik as berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Mayit diiringi tiga hal, yang 
dua akan kembali sedang yang satu terus 
menyertainya. la diiringi oleh keluarga, harta, 
dan amalnya. Harta dan keluarganya akan 
kembali, sedangkan amalnya akan terus 
tetap bersamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hat f (81), 
Bab: Sakratulmaut (42)) 


Penjelasan 

ihcj slUj iiit ii± : Inilah yang umumnya 
terjadi, karena berapa banyak mayit 
hanya diikuti amalannya saja. maksudnya, 
jenazah diikuti keluarga, teman-teman dan 
kendaraan miliknya seperti kebiasaan umum 
orang-orangArab. Ketika kesedihan terhadap 


HAD1TS ICE-1866 


^ S» | ii • a * 0 *” " 0 ^ 

jJbj -NA’\*\ 

d\ 5^? ‘t oi j/fc L ^ > 

>Xw£ wl AMj A iifr 4 JJl 4 jJl 

o*S $ #3^' Ji £'>' j? 

Jil <fL,j aJLc- 4JJ1 4JJ1 

si^l^ joiii 5 : aril 

yi 6* 

&\ £ ^1 sSu ciijl 

50. ^ 

53436 :jvl 4 XJ 1 u; jf : f Af 

JiiJlSf a1)1j3 ^ssjJui \j» 

ffii Aig pf J±\ 

US' (ja£aJu9 5^ ^ cJLyi US' 

Ajjil t_»U \ :<ty i-1 i_jb5” oA <>. ^>-0 


1240 



Amru bin Auf Al-Anshari -cucu dari Bani Amir 
bin Lu'ayyangturutserta dalam Perang Badar- 
meriwayatkan bahwa Rasulullah |j§ mengutus 
Abu Ubaidah bin AlOarrah ke negeri Bahrain 
untuk mengambil jizyah. Sebelumnya, 
Rasulullah £§ telah membuat perjanjian 
dengan penduduk Bahrain dan menjadikan 
Al-Ala' bin Al-Hadhrami sebagai pemimpin 
mereka. Maka, Abu Ubaidah datang 
dengan membawa harta dari negeri Bahrain. 
Kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh 
kaum Anshar bertepatan dengan saat shalat 
Subuh bersama Rasulullah ^g. 

Seusai shalat, ia segera beranjak pergi, 
tapi mereka berkerumun menghampirinya. 
Melihat hal itu, Rasulullah tersenyum seraya 
bersabda, "Aku kira kalian telah mendengar 
bahwa Abu Ubaidah telah tiba dengan 
membawa sesuatu." Mereka berkata, "Benar 
sekali, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, 
"Bergembiralah dan bercita-citalah dengan 
apa yang dapat membahagiakan kalian. 
Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang 
aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi, 
yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila 
telah dibukakan (harta) dunia bagi kalian 
sebagaimana telah dibukakan kepada 
orang-orang sebelum kalian, lalu kalian 
berlomba-lomba untuk memperebutkannya 
sebagaimana mereka berlomba-lomba 
memperebutkannya sehingga harta dunia 
itu membinasakan kalian sebagaimana telah 
membinasakan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Jizyah " (58), Bab: Jizyah 
dan berdamai dengan kafir harbi (1)) 

Penjelasan 

: Sebuah negeri masyhur di Irak, terletak 
di antara Bashrah dan Hajar. 

Si : Jizyah penduduknya, dan Bahrain 
adalah pembayar jizyah terbesar, karena kala 
itu penduduknya Majusi. 


gUll dJlj* : Ini menunjukkan, mereka 
tidak shalat lima waktu secara bersama-sama 
kecuali ketika ada suatu hal terjadi. Mereka 
shalat di masjid mereka sendiri, karena setiap 
kabilah memiliki masjid masing-masing untuk 
shalat berjamaah. Karena itulah Nabi tahu 
mereka berkumpul untuk suatu hal. Indikasi 
yang ada menunjukkan seperti itu, yaitu 
mereka memerlukan dana untuk kelapangan 
hidup. 

53 : Maksudnya mereka bertanya kepada 

beliau dengan bahasa isyarat. 

ji' : Al-Akhfasy menjelaskan, makna Jilsama 
seperti ^LiS, ada baiknya jika diucapkan sebagai 
jawab kata tanya. Dalam hal pembenaran, jii 
lebih baik dari ^5. 

: Perintah bermakna pemberitahuan 
tercapainya maksud. 

y&\ S Jj'j* : Kekhawatiran Nabi 
ini disebabkan karena beliau tahu dunia akan 
dibentangkan untuk mereka dan mereka 
akan meraih kekayaan. Maksud kemiskinan 
di sini adalah kondisi yang dialami para 
sahabat berupa minimnya segala sesuatu. 
Kemungkinan, sabda ini mengisyaratkan 
bahwa bahaya kemiskinan lebih kecil dari 
bahaya kekayaan, karena umumnya bahaya 
kemiskinan umumnya bersifat duniawi, 
sementara bahaya kekayaan umumnya 
bersifat keagamaan. 

: Dengan membuang salah satu ta', 
aslinya , tanafus adalah keinginan 

terhadap sesuatu, ingin memilikinya sendiri 
dan bersaing untuk mendapatkannya. Kata 
ini berasal dari sesuatu yang berkualitas nafis 
(berharga). 

: Karena harta disukai, dan jiwa merasa 
senang untuk mencari harta, namun karena 
terhalang, akhirnya muncul permusuhan 
yang memicu peperangan yang menyebabkan 
kebinasaan. Ibnu Baththal menyatakan, hadits 
ini menunjukkan siapapun yang meraih bunga 


1241 



dunia hams mewaspadai dampak buruk dan 
fitnahnya, sehingga ia tidak merasa tenang 
pada keindahan dunia dan tidak bersaing 
dengan orang lain untuk meraihnya. Bisa 
disimpulkan bahwa kemiskinan lebih baik 
dan kekayaan karena fitnah dunia dibarengi 
kekayaan, dan kekayaan beresiko membuat 
orang jatuh ke dalam fitnah yang umumnya 
menyeret pada kebinasaan jiwa, berbeda 
dengan kemiskinan yang terhindar dari hal- 
hal seperti itu. 


HADITS ICE- 1867 


• ' " Ai . - f * • - 

y£- ->A*W 

* 

ya : jij {Lj tic. tit ^ in ^ 
gdi di ySdjiJi 

<U* JA ya 

y* »>* <Jl r- jii A ' -tf-y-i) 

(Jl Jali 'ij JaJ 


Abu Hurairah ass berkata, Rasulullah 
bersabda, "Jika salah seorang di antara 
kalian melihat orang yang lebih baik darinya 
dalam hal harta dan bentuk fisik maka 
hendaklah ia melihat orang yang ada di 
bawahnya." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hat? 1 (81), 
Bab: Agar melihat kepada orang yang di 
bawahnya dan jangan melihat orang yang di 
atasnya (30)) 


Penjelasan 

: Bentuk mpa. Ibnu Batthal menjelaskan, 
hadits ini menyatukan makna-makna 


6 Hadits ini adalah obat bagi penyakit hati (iri). Sebab, bila 
seseorang melihat orang lain yang kondisinya berada 
di atasnya (dalam hal dunia), tentu ia akan merasa iri 



kebaikan, karena ketika seseorang rajin 
beribadah kepada Rabb, pasti menemukan 
orang yang lebih tinggi tingkatannya. Ketika 
jiwanya menuntut untuk menyusul orang 
tersebut, ia tentu merasa kondisinya masih 
kurang, sehingga ia selalu lebih mendekatkan 
diri kepada Rabb. sebaliknya, ketika ia berada 
dalam kondisi rendah dan hina karena dunia, 
pasti menemukan di antara para pecinta 
dunia yang kondisinya lebih hina. Kala 
memikirkan hal itu, ia tahu bahwa nikmat 
yang ia dapatkan masih berada di bawah 
nikmat orang lain yang memiliki kenikmatan 
lebih, sehingga mengharuskan dirinya untuk 
bersyukur dan membuat rasa senang terhadap 
akhirat kian besar. Yang lain menyatakan; 
hadits ini mengandung obat suatu penyakit, 
karena ketika seseorang memandang orang 
lain yang berada di atasnya, sikap seperti 
ini tidak menjamin tidak menimbulkan rasa 
dengki dalam dirinya. Obat penyakit seperti 
ini adalah melihat orang yang lebih rendah 
darinya agar mendorong untuk bersyukur. 


HADITS KE-1868 


Ajl (4JLC Aill (jjyi -\A1A 

©S %\ : jjis aIc- 

j4 # a 

$ JvS sjtjfh jS & ^ iizl fJJS* 
* $ Jbl ^ stf> 

i * ^ -r.c > ,si, ■ , 

-UC. uJbJJ (Ow 9 : Jb Qj-b 

:JVl tiiil dSA Jill Jill Uli UjJ 
ij\j l$b JIJ jJjCj :Jlil aJU 
:Jll JUJ 4^-f # :Jlil 

:Jl3 -b i JJfe ty b Juj <yM>- 


1242 



£ *i*S *" «•* i«s ^ f «*> *■* *• ♦" } * * 

t^V3 ijl3 wL» > i_*JfeJi9 4 pw»»4J 

fj# &»& : j\5 j£jl : jtS OUI u^4 juil 
: JU3 < jfj l^i OU j)j£ :J\Jj Suu- 

31 ^ ! $ ^i 4+f $ 

\A 4\ y :j\5 J^Vin *>}$ 
la su^S fiiji :j\s aui di? jdi ill : jvl 
^ 3 g a® 6^3 4jj ms 
^1 r* &* & 5b lj «h 4 j" ctf 5b ‘-Mb 
&& * * ! J : ££ u^j$' 

vi jijji yc 'vS a_ jci-i q cats 
.^il ojill 3lEii #J\j «3jL? £, ^ .4JJU 

(5 j^L»» 3 aJl& ^Jmj! t^w tjUJg Jililj 

iii >f jl? :5J jul r&? JjiAl Si JOS 

4jjl j3Uo£>U 1^a 3 tj^uliJl 3jj UU ^£saa ^Jl 

C«J? Oi :J^A3 jjl^j cJjj JlaJ :Jlii 

4 fji\ S\j U jl &! 3jy{ <&? 

aIIp Sjs lI$J jlS U Jio a! JUs <«£jbJ A5jj-i 

ajiiftiftfj? Sjrjul ji* 

: jlS 4 jg cJ? U jl 4AJl 

jci-i q c ^Ki jj ‘J^a #!} *&&»* 
«2UU £j fi «<&b %}g\ \y* % 4 

^ 4^ ^jf la <£>£ &$* % 4'h 

JL A3 j^juisj »SLr^ 3^3 C-J? 03 :JLa3 

g^io j$h 4L133 oii U 3JJ 

• S* • , '| , *I i'?i { -1?|- *1 • f f,S' ?. >st s f 

jlO aOJUjI Cold «iUU dLw»l :Ju3 4A) AjJ^-l 

Jo^wjJ tiiijLC- 4Jdl (^*J 


.< 


doJ» oli o\ :>Lu^|l tollS* T' r^j <»-^»-l) 

(tMlr-l ij& j ^'j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah & bersabda, "Dahulu 
ada tiga orang dan Bani Israil, yaitu si belong, 
botak, dan buta. Allah berkenan menguji 
mereka dengan mengutus malaikat untuk 
menemui mereka. Malaikat mendatangi si 
belong (sopak) lalu bertanya kepadanya, 
'Apa yang paling kamu sukai? 1 Orang ini 
menjawab, 'Warna kulit yang bogus dan baik, 
sebab sekarang ini orang-orang menjauhiku 
lantaran merasa jijik/ Maka, malaikat tadi 
mengusap kulitnya hingga hilang penyakitnya 
dan berubah menjadi warna dan kulit yang 
bogus. Lalu malaikat bertanya lagi, 'Harta apa 
yang paling kamu sukai?' Orang itu menjawab, 
'Unto.' Kemudian ia diberi puluhan unta, lalu 
malaikat berkata, 'Semoga Allah memberikan 
keberkahan kepadamu pada unta-unta itu.' 

Kemudian malaikat tadi mendatangi si botak 
seraya bertanya, 'Apa yang paling kamu 
sukai?' Si botak menjawab, 'Tumbuh rambut 
yang bogus dan penyakit ini hilang dariku, 
karena saat ini orang-orang menjauhiku.' 
Lalu malaikat itu mengusap kepala si botak 
sehingga hilanglah penyakitnya dan berganti 
dengan rambut yang bogus.' Lalu malaikat 
bertanya lagi, 'Harta apa yang paling kamu 
sukai?' Orang itu menjawab, 'Sapi.' Maka ia 
diberi seekor sapi yang hamil lalu malaikat 
berkata, 'Semoga Allah memberikan 
keberkahan kepadamu pada sapi itu.' 

Kemudian malaikat tersebut mendatangi si 
buta lalu bertanya kepadanya, 'Apa yang 
paling kamu sukai?' Si buta menjawab, 'Aku 
ingin Allah mengembalikan penglihatanku 
sehingga dengan penglihatan itu aku dapat 
melihat manusia.' Kemudian malaikat 
itu mengusap matanya hingga Allah 
mengembalikan penglihatannya. Lalu 


1243 



malaikat bertanya lagi, 'Harta apa yang paling 
kamu sukai?' Si buta menjawab, 'Kambing.' 
Lalu ia diberi seekor kambing yang hamil. 
Setelah beberapa lama maka masing-masing 
telah memiliki satu lembah unta, satu lembah 
sapi, dan satu lembah kambing. 

Selanjutnya malaikat tadi kembali mendatangi 
orang yang dulunya berpenyakit sopak dalam 
bentuk orang yang berpenyakit sopak lalu 
berkata, 'Soya orang miskin yang kehabisan 
bekal dalam perjalananku ini. Tidak ada 
yang menyampaikan aku ke tujuan, kecuali 
Allah. Maka aku memohon kepadamu demi 
Allah yang telah memberimu warna dan 
kulit bogus serta kekayaan seekor unta agar 
menyampaikan aku ke tujuan perjalananku 
ini.' Orang yang dulunya sopak ini berkata, 
'Hak-hak orang masih banyak.' Lalu malaikat 
bertanya kepadanya, 'Sepertinya aku 
mengenalmu. Bukankah kamu dahulu orang 
yang berpenyakit sopak yang dijauhi manusia 
dan kamu dalam keadaan fakir, lalu Allah 
memberimu harta?' Orang ini menjawab, 'Aku 
memiliki semua ini dari warisan orang tua.' 
Malaikat tadi berkata, Uika kamu berdusta, 
semoga Allah mengembalikanmu kepada 
keadaanmu semula.' 

Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang 
yang dulunya botak dalam bentuk keadaan 
orang yang berkepala botak. Malaikat berkata 
sebagaimana yang dikatakan kepada orang 
pertama, lalu orang yang dahulunya berkepala 
botak ini menjawab seperti jawaban orang 
yang dulunya berpenyakit sopak. Lalu malaikat 
berkata, Uika kamu berdusta, semoga Allah 
mengembalikanmu kepada keadaanmu 
semula.' 

Kemudian malaikat mendatangi orang yang 
dulunya buta dalam bentuk keadaan orang 
yang buta, lalu berkata, 'Saya orang miskin 
yang bekalku telah habis dalam perjalananku 
ini. Tidak ada yang menyampaikan 
aku ke tujuan, kecuali Allah. Maka aku 


memohon kepadamu demi Allah yang telah 
mengembalikan penglihatanmu, berilah 
aku seekor kambing agar menyampaikan 
aku ke tujuan perjalananku ini.' Orang yang 
dahulu buta menjawab, 'Dahulu aku adalah 
orang yang buta lalu Allah mengembalikan 
penglihatanku. Aku juga seorang yang fakir 
lalu Dia memberiku kecukupan. Untuk itu, 
ambillah sesukamu. Demi Allah, aku tidak akan 
menghalangimu untuk mengambil sesuatu 
selama kamu mengambilnya karena Allah.' 
Malaikat itu berkata, Tahanlah hartamu. 
Sesungguhnya kalian bertiga sedang diuji 
oleh Allah. Allah telah rida kepadamu dan 
murka kepada kedua temanmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para NabP (60), Bab: 
Hadits tentang kusta, kebotakan, dan buta 
yang menimpa Bani Israil (51 )) 

- • Penjelasan 

: Disebutkan dalam Al-Qdmds, ba'-ra'- 
shad adalah satu suku kata, artinya kilauan 
pada se suatu yang berbeda dengan wama 
keseluruhannya. 

Jo$[\ adalah orang yang memiliki belang- 
belang putih pada tubuh karena kerusakan 
pada watak. 

Ij£ : Maksudnya sudah terdahulu di 
dalam ilmu Allah lalu Allah bermaksud 
menampakkannya. Maksudnya bukan 
sesuatu muncul bagi Allah setelah sebelumnya 
tersembunyi, karena ini mustahil bagi Allah. 

: Menguji mereka. 

: Orang-orang merasa jijik melihatku. 

: Mengusap tubuhnya. 

ili- CSjj : Belang-belang putih kemudian 
hilang. 

lY/SJs- : Unta yang hamil sepuluh bulan 
sejak dikawini unta jantan. Pendapat lain 
menyatakan; unta betina disebut ‘ asyra' 
ketika sudah melahirkan, dan unta tersebut 
adalah harta yang paling berharga. 


1244 



CS™ : Orangyang tidak punya rambut (botak). 
*SCCj : Mengusap kepalanya. 

Cam : Kebotakannyahilang. 

: la mengusap kedua matanya. 

: Kambing yang punya anak. Pendapat 
Iain mengatakan; kambing bunting. 

Oil* : Dua orang yang memiliki unta 
dan kambing. Maksudnya mengurus proses 
persalinannya. 

lli a! 155 : Pemilik kambing. 

juil q CSJalj : Jamak Jli, maksudnya usaha- 
usaha yang ia lakukan dal am mencari rezeki. 

Pendapat Iain mengartikan; habl adalah 
gundukan pasir memanjang. Ibnu At-Tin 
menjelaskan, perkataan si malaikat yang 
menyebumya orang miskin dan seterusnya, 
maksudnya kau memang seperti itu. Ini 
termasuk kata-kata sindiran dengan maksud 
untuk membuat perumpamaan agar ia 
konsentrasi. 

: Tiada yang mencukupi, tiada yang 
melindungi. 

Mi ^1 : Aku tidak mampu mencapai tujuanku 
selain karena pertolongan Allah. 

^ * P di sini untuk tingkatan ke bawah, 

bukan ke atas. Kata-kata ini dan kata-kata 
semacamnyayang diucapkan malaikat adalah 
kata-kata sindiran, bukan pemberitahuan, 
seperti disebutkan dalam perkataan Ibrahim, 
"Ini Rabbku,” "Dia saudariku.” 

f&\ : Dari kata artinya kecukupan dan 
penjagaan. Maknanya; aku bertawasul 
kepada-Nya untuk mencapai tujuanku. 

jfi jJJ : Aku mewarisi harta 

ini dari ayah-ayah dan kakek-kakekku, dimana 
masing-masing di antara mereka adalah orang 
besar yang mewarisi dari orang besar. 

CIS U jj iil ,3£iS : Allah membuatku seperti ini, 
berpenyakit sopak dan miskin. 


*)i dji-f £yi iliji.* S : Aku tidak ingin 
mempersulit dirimu untuk mengembalikan 
sesuatu yang kau minta atau yang kau ambil 
dariku. 


: Kalian diuji. Al-Karmani 

menjelaskan, watak si buta lebih benar dari 
watak kedua temannya, karena sopak adalah 
penyakit yang muncul disebabkan oleh 
kerusakan pada watak dan tabiat, demikian 
halnya kebotakan. Berbeda dengan buta yang 
tidak seperti itu, bahkan mungkin disebabkan 
faktor luar. Karena itulah watak orang buta 
baik, sementara watak kedua temannya tidak 
baik. 


HADITS KE-1869 


Jj opl ijH Q : j\J t 

\Xaj illSU JjJ H\ 

d & <i±Cd P jfe- fa .ilill £5* u? 

ijri & dS W v->kS" M (JljUvJI 1) 

(LjjM y pfe lifi . J AjUwpIj (Jjjl 


Sa'ad berkata, "Aku adalah orang Arab 
yang pertama kali membidikkan panah di 
jalan Allah. Kami juga pernah berperang, 
saat itu kami tak punya makanan kecuali 
daun hubfah (daun dari pohon yang tidak 
memiliki buah) hingga salah seorang dari 
kami buang kotoran sebagaimana kotoran 
kambing. Kemudian orang-orang Bani Asad 
akan mengajariku tentang Islam. Karena itu, 
merugilah aku dan usahaku sia-sia." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan hat T 
(81), Bab: Kehidupan Nabi ^ dan para 
shahabatnya (1 7)) 


1245 



Penjelasan 

J : IniterjadipadapasukanUbaidah 
bin Hants bin Muththallib, peperangan yang 
dialami pasukan ini adalah peperangan 
pertama antara kaum musyrikin dengan 
kaum muslimin. Pasukan ini adalah pasukan 
pertama yang dikirim Rasulullah $§§ pada 
tahun pertama hijriyah. Nabi mengutus 
sejumlah kaum muslimin ke kawasan Rabigh 
untuk menghadang kafilah dagang kaum 
Quraisy, mereka saling melesakkan panah dan 
tidak terjadi bentrok dengan pedang. Sa’ad 
adalah muslim pertama yang melesakkan 
panah (di jalan Allah). 

: Buah pohon salam, atau buah pohon- 
pohon berduri secara umum, seperti akasia. 

^iill ilij : sejenis pohon pedalaman. 

: kiasan untuk sesuatu yang keluar saat 
buang air besar. 

Jiii. 2JU : tidak bercampur satu sama lain karena 
kering dan terpisah. An-Nawawi menjelaskan, 
ini menunjukkan kezuhudan mereka terhadap 
dunia, mempersedikit bagian dari dunia, sabar 
dalam ketaatan kepada Allah dan menjalani 
kesulitan yang berat. 

p : Bani Asad termasuk orang- 
orang yang murtad setelah Nabi jig wafat, 
mereka mengikuti Thalhah bin Khuwailid Al- 
Asadi kala mengaku nabi. Mereka kemudian 
diperangi Khalid bin Walid di masa Abu Bakar 
danKhalidberhasilmengalahkanmereka.Sisa- 
sisa pengikut Thalhah kembali ke pangkuan 
Islam, Thalhah bertobat dan keislamannya 
semakin membaik. Sebagian besar di antara 
mereka tinggal di Kufah setelah itu. Mereka 
ini termasuk orang-orang yang mengadukan 
Sa’ad bin Abi Waqqash, gubemur Kufah, 
kepada Umar hingga Umar mencopot Sa’ad. 
Di antara perihal yang mereka adukan kepada 
Umar adalah Thalhah tidak shalat dengan 
baik. 


: Mendirikanku. Ta'zir adalah mendirikan 
di atas hukum-hukum dan kewajiban- 
kewajiban. Demikian seperti dijelaskan Abu 
Ubaid Al-Harawi. Ath-Thabari menjelaskan, 
maknanya ia meluruskan dan mengajariku. 
Seperti ta'zir yang diberikan seorang sultan 
yang berarti meluruskan dan memberi 
pelajaran. 


HAD ITS KE-1870 


j\S :J\J tilft &\ Q&j -'AV* 

Ji ijji jtffi g* 

^ i i— >I j W : jli J>\ t-jlsS" A\ : j 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Ya Allah, anugerahkanlah rezeki 
kepada keluarga Muhammad sekadar 
keperluan makan saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hat?' 
(81), Bab: Kehidupan Nabi M dan para 
shahabatnya (17)) 


Penjelasan 

Al-Qurthubi menyatakan, makna hadits 
ini; Nabi memohon rezeki sekedamya 
saja, karena qut adalah makanan sekedar 
untuk menegakkan badan dan mencukupi 
keperluan. Kondisi seperti ini menghindarkan 
seseorang dari petaka-petaka kekayaan dan 
kemiskinan sekaligus. 


HADITS KE-1871 


:cJ\3 4&1 £ 4 *. 

+ X, \ • j j'i + + °7 * j V 1 ^ ** 1 7 IT 1 

J JI £***> Ia 


1246 





jM 

J" -9 C& U <_jU tr &«al>Sll «_»bS" V* : j ^UJI <>.^i-i) 
(<j_)l^\ |Jl~j 4«lfr ^J}\ 


Aisyah «s berkata, "Sejak tiba di Madinah, 
keluarga Muhammad jg tidak pernah merasa 
kenyang makan gandum hingga tiga malam 
berturut-turut sampai beliau meninggal." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Keadaan Nabi 3 g dan para shahabat dalam 
hal makan (23)) 


Penjelasan 

JT : Kadang yang dimaksud kata ini adalah 
Muhammad sendiri. 


S) cpJS g : Ini mengisyaratkan 


bahwa kurma adalah makanan yang lebih 
mudah mereka dapatkan dari pada makanan 
lain. Juga mengisyaratkan, keluarga Nabi $g| 
kadang hanya makan sekali dalam sehari. Jika 
pun makan dua kali, yang sekali pasti dengan 
kurma. 


HADITS KE-1873 


Penjelasan 

jlK : Gandum, bentuk tunggalnya \'J>. 

J*? J>- : Isyarat bahwa beliau tetap berada 
dalam kondisi seperti itu selama tinggal di 
Madinah selama sepuluh tahun, termasuk 
saat-saat beliau bepergian dalam perang haji, 
dan umrah. 


HADITS KE-1872 


S ^ 


U :cJli (I 4 I& ail (jbj iJSte 

& $0 .fLj di jin ji p. ji jf{ 

puiuii s vj T j; 

(jljC \JlS i_j\j W :jU J\ A\ :J 4jj-ji-i) 

(rfjUwij jJuy aJlC. < 1)1 ^9 ^jJl 


Aisyah s® berkata, "Keluarga Muhammad $5 
tidak pernah makan hingga dua kali dalam 
sehari, kecuali salah satunya dengan makan 
kurma." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hat T 
(81), Bab: Kehidupan Nabi jgj dan para 
shahabatnya (17)) 


> I ^ 


l^il t^ic, alii ,j5fj i. iS\E -lAvr 

wi j yM & 61 ji! $ aja 

> ** "" 

si ‘4 44 .gSljii 

Jd) ju fLj t3» & S* 4' pj od 

:cj>5 5^ U ife C :cJutl (jjji 

4)1 jjij 5\f JJ iff ^ ;dtj 01^1 

CjS’ ijldil ^ di Jill Jj? 

4)1 4)1 jLj) 

• # " *? 5 ^ 

^**A>w * 3 ££ jdLdj <uJl£ 

9 ' : j sijdJ *>. ^i-\) 


Aisyah & meriwayatkan bahwa ia pernah 
berkata kepada Urwah, "Hai keponakanku, 
sesungguhnya kami memperhatikan hilal 
kemudian hilal untuk ketiga kalinya dalam 
dua bulan dan tidak ada api yang dinyalakan 
di rumah Rasulullah Aku berkata, "Wahai 
bibiku, lantas apa yang dapat menjadikan 
kalian bertahan hidup?" Dia berkata, "Dua 
hal yang hitam, kurma dan air. Hanya saja, 
tetangga Rasulullah dari kalangan Anshar 
ada yang mempunyai kambing perahan, 


1247 



maka mereka mengirimkan susunya 
kepada beliau. Dan kemudian Rasulullah 3j§. 
memberikannya kepada kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Had/ah" (51), Bab: 
Keutamaan dan anjuran memberi hadiah (1 )) 

— Penjelasan- - - 

6) : 6) di sini diringankan dari harakat 
yang berat, kata ini masuk ke dalam fi'il 
madhi nasikh. Lam pada kata sebagai 
pembeda antara lam taukid dan lam nafi. 

j) : Dengan mengacu pada hilal atau 
bulan, kemudian melihat lagi pada awal 
bulan kedua, lalu bulan ketiga, sehingga 
jumlah keseluruhannya adalah enampuluh 
hari dan yang dilihat adalah tiga kali hilal. 

: Ini untuk meratakan saja, 
karena air tidak ada wamanya. Kurma disebut 
aswad yang berarti hitam, karena umumnya 
kurma Madinah berwarna hitam. 

: Jamak sama seperti kata && 
(pemberian) secara kata dan makna. Makna 
aslinya adalah hasil unta atau kambing. 
Ada yang menyatakan, && hanya disebut 
untuk unta, dan disebut untuk kambing 
secara majaz. Al-Qasthalani menjelaskan, 
maksudnya kambing yang ada susunya. 

: Memberi Nabi hasil unta atau 
kambing. Hadits ini menunjukkan, para 
sahabat pada mulanya hanya mengambil 
sedikit bagian dari dunia. Hadits ini juga 
menunjukkan keutamaan zuhud, lebih 
mementingkan orang miskin dan mengajak 
serta mereka untuk merasakan apa yang 
dimiiiki orang yang memiliki harta. Juga 
menunjukkan, seseorangboleh menceritakan 
kondisi sulit yang pemah dialami setelah 
Allah memberikan keleluasaan untuk 
mengingat segala nikmat yang Allah berikan, 
dan untuk menghibur orang lain. 


HADITS KE-1874 

:cJ\i tiooi* -\AVl 

ot £** &• p, & Ji 

6 uk JS\ 

(^i ^£3. ^yA ljL V i— V. 


Aisyah & berkata, "Rasulullah si wafat 
setelah kami kenyang makan al-aswaddn 
(kurma dan air)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Orang yang makan hingga kenyang (6)) 

Penjelasan 

Maksudnya, Nabi kenyang ketika semua 
sahabat kenyang, dan kondisi kenyang ini 
terus bertahan. Kondisi ini berawal sejak 
penaklukan Khaibar. Ini terjadi tiga tahun 
sebelum Nabi wafat. Maksud Aisyah 
adalah kenyang kurma secara khusus, tanpa 
air. Hanya saja air yang turut disebut Aisyah 
di sini mengisyaratkan bahwa mereka merasa 
kenyang dengan menyatukan kurma dan 
air, seakan wawu di sini artinya bersama, 
bukannya air semata yang memberikan rasa 
kenyang. 


HADITS KE-1875 

U : il ft -\AVo 

** "i' 

-i S - ,5? Cllij 

^ ^ 

oLi ij* 


Abu Hurairah m berkata, "Keluarga 
Muhammad jg§ tidak pemah kenyang 


1248 



makanan selama tiga hari berturut-turut 
hingga beliau wafat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan " (70), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Makanlah dari yang 
baik apa-apa yang telah kami rezekikan 
kepadamu."( 1)) 


Penjelasan - 

Nampaknya, adanya mereka tidak kenyang 
disebabkan karena minimnya bahan 
makanan. Meski mereka punya, namun lebih 
mementingkan orang lain dari pada diri 
sendiri. 


HADITS KE-1876 


■ ^ * • i | ® ^ ® ^ 

il 4^ Oi ^ 

: j\5 5? 

p 4 &£ *&&& £ 

j i^Ldll v_j\j or :«')Lall v-jb5* A :j 

(<_>ljtfJb *— i > 


Abdullah bin Umar $3 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian 
memasuki tempat mereka yang sedang disiksa 
kecuali jika kalian menangis. Jika tidak bisa 
menangis maka janganlah kalian memasuki 
tempat mereka agar kalian tidak tertimpa 
sebagaimana yang menimpa mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalaf (8), Bab: Shalat 
di tempat reruntuhan atau tempat yang 
pemah terkena azab (53)) 


perkampungan kaum Tsamud kala mereka 
bergerak menuju Tabuk. 

i % i jc : Mereka adalah kaum Shalih. 
Maksudnya, jangan memasuki perkampungan 
mereka. 

S : Beri’rab rafa’ dengan asumsi 'i di sini 
nafL Maknanya; agar kalian tidak tertimpa. 
Alasan kekhawatiran ini adalah karena tangisan 
mendorong untuk merenung dan memetik 
pelajaran. Seakan Nabi £fg memerintahkan 
para sahabat untuk merenungkan kondisi- 
kondisi yang mengharuskan untuk menangis, 
seperti kuasa Allah untuk menimpakan siksa 
kepada kaum Tsamud karena mereka kafir, 
meski mereka berkuasa di bumi dan diberi 
tenggang waktu lama, kemudian setelah 
itu Allah menimpakan siksa berat kepada 
mereka. Allah Maha membolak-balikkan hati, 
sehingga tidak menutup kemungkinan jika 
kesudahan seorang mukmin berakhir seperti 
itu, membalas nikmat Allah dengan kekafiran 
seperti yang dilakukan kaum Tsamud, tidak 
menggunakan akal untuk apa yang wajib 
diimani dan ditaati. Oleh karenanya, siapa 
yang melintasi jejak-jejak orang-orang seperti 
kaum Tsamud lalu tidak merenungkan sesuatu 
yang mengharuskan untuk menangis karena 
memetik pelajaran dari kondisi mereka, 
artinya ia lalai seperti mereka, di samping 
menunjukkan hatinya keras dan tidak 
tenang. Kondisi ini bisa saja menyeret yang 
bersangkutan melakukan perbuatan seperti 
yang mereka lakukan, sehingga tertimpa azab 
seperti yang menimpa mereka. Demikian 
penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Al- 
Fath. 


HADITS KE-1877 


- --Penjelasan 

S : Larangan ini Nabi sampaikan 
ketika mereka melintasi perkampungan Hijir, 


jj -^AVV 




1249 



<1 (jA OjIj jbjl 

if fLj ^ Al ill j^j fJ^il % 

JiT $5 ^ !}^5 

c-jf ^aJI jSJI ^ iyt&wa ot 

frill UoJ 

J|^ rjijo 4JUl Jy ub W uLu^ll ybT V :|3 (jljlnJl ^>^>1) 


BERBUAT BAIK KEPADA JAN DA, 
MISKIN, DAN ANAK YATIM 

HADITS KE-1878 

-^Sll Jli :J15 iSJj^A £jl ->AVA 

g&litj £ #lljl :jdlj ^ ill 

jl^ll |JLa] 1 JJJl jJIaJI j l C4]bl ^ aa\sxZM 

(JaSII UoJt J-oi «_jU \ :CAiidl 1 Vj (jljliiJI A>^>1) 


Abdullah bin Umar ^ meriwayatkan 
bahwa orang-orang bersama Rasulullah % 
singgah di Al-Hijr, daerah Tsamud. Mereka 
lantas mengambil air dari sumurnya dan 
membuat adonan roti. Kemudian Rasulullah jgjj 
memerintahkan mereka agar menumpahkan 
airyang diambil dari sumurnya dan menjadikan 
adonan roti tadi sebagai makanan unta serta 
memerintahkan mereka agar mengambil air 
dari sumur-sumur yang biasa diminum oleh 
unta mukjizat Nabi Shalih 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para NabT' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Kepada (kaum) Tsamud 
saudara mereka Shalih" (1 7)) 

Pcnjelasan 

Sp : Kawasan ini terletak di antara 
Madinah dan Syam. 

aj : Mereka membuat adonan roti 

dengan air yang diambil dari sumur kawasan 
Tsamud. 

\'y *£> : Menuang dan membuang. 

: Adonan yang dicampur dengan air dari 
sumur kawasan tersebut. 


Abu Hurairah m berkata, Nabi jgg bersabda, 
"Orang yang berusaha untuk membantu 
wanita janda dan orang miskin itu bagaikan 
orang yang berperang jihad fi sabilillah, atau 
bagaikan orang bangun shalat malam dan 
puasa di siang hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Keutamaan memberi naikah kepada keluarga 

(D) 

Pcnjelasan 

££11)1 : Orang yang pergi dan datang untuk 
mendapatkan nafkah. Maksudnya orang 
yang bekerja untuk para janda dan orang 
miskin, bekerja untuk mencukupi keperluan 
mereka berdua. 

: wanita yang tidak bersuami, entah 
sudah pemah menikah sebelumnya ataupun 
tidak. Pendapat lain mengartikan; ia adalah 
wanita yang berpisah dengan suaminya. Ibnu 
Qutaibah menjelaskan, disebut armalah 
karena kondisi miskin dan lenyapnya 
perbekalan karena kepergian suami. 

Ji-jJl Jijt artinya seseorang kehabisan bekal. 


1250 



KEUTAMAAN MEMBANCUN MASJID 

HADITS K.E-1879 


* * + V, • , 7 + * ^ . **• > jo x 

<U£ <0)1 jUfc ^ oUift 

I *• * •* 9 ^ i ^ ^ *" ^1*? -»• C I « 'll i “'.i * * % * 

0^®^ A g*** Ail 3 ^jil»l 4JJl j^£- 

■ A ? u *^ Die- <j*ui tjy 

Jjj fSjtfl flail :fLj &l J^l 

j; is ^ ^Lj *3® ^ . 


> • 


J * O' 


a iiji jj , ai 4j aj ^ i^«i; 

(1a«_* ,_jj i_iU T# :5^LaJl obS" A : j (jijUyJl f^i-l) 


Utsman bin Affan as meriwayatkan dari 
Ubaidillah Al-Khaulani bahwa ia mendengar 
Utsman bin Affan as berkata di tengah 
pembicaraan orang-orang sekitar masalah 
pembangunan masjid Rasulullah |g. la 
berkata, "Sungguh, kalian telah banyak 
berbicara, padahal aku mendengar Nabi 
bersabda, 'Siapa yang membangun masjid 
karena mengharapkah rida Allah maka Allah 
akan membangunkan untuknya yang semisal 
itu di surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Orang 
yang membangun masjid (65)) 

Penjelasan - 

& 6i*- : Maksudnya ketika hendak 

membangun masjid Rasulullah jig dengan 
batu-batu berukir, tiangnya dibuat dari 
batu, dan atapnya dibuat dari kayu. Menurut 
pendapat masyhur, ini terjadi pada tahun 30 
hijriyah. Masjid Rasulullah jg tidak direnovasi 
total, hanya diperindah dan diperkuat. 

\ : Kalian banyak berbicara mengingkari 
apa yang aku lakukan. 

: Maksudnya membangun masjid demi 
mencari wajah Allah. 


Jil i iy : Maksudnya Zat Allah demi mencari 
rida-Nya, bukan karena riya' ataupun 
sum’ah. Ibnu Jauzi menyatakan, "Siapa 
menulis namanya di masjid yang ia bangun, 
ia jauh dari keikhlasan.” 


HADITS KE-1880 

4JJl ^*0 ^ill J\5 :J\5 OJlo- -MA* 
'& ‘i£ Al ja :fLj 

(f tLjJI i_>b n :jti jJI A\ (jjtidl 4j»-^».l) 


Dundub berkata, Rasulullah jg bersabda, 
"Barang siapa yang beramal karena sum'ah, 
Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. 
Sedangkan barang siapa yang beramal 
karena riya', Allah akan menjadikannya 
dikenal riya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hat?' (81), 
Bab: Riya' dan sum'ah (36)) 

Penjelasan 

jut fLi. £ : Al-Hafizh Al-Mundziri 
menjelaskan, siapa yang memperlihatkan 
amalannya kepada orang lain karena pamer, 
Allah memperlihatkan niat buruknya 
pada hari Kiamat dan Allah membeberkan 
aibnya di hadapan para saksi. Al-Khaththabi 
menjelaskan, maknanya siapa melakukan 
amalan secara tidak ikhlas, tapi ingin 
dilihat dan didengar orang, ia diberi 
balasan setimpal; Allah mengumumkan, 
membeberkan aibnya dan menampakkan 
apa yang ada di dalam batinnya. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, ada 
yang menyatakan, siapa melakukan suatu 
amalan dengan tujuan meraih wibawa dan 
kedudukan di mata manusia, bukan untuk 
mencari wajah Allah, Allah menjadikannya 


1251 



buah bibir orang-orang yang ingin meraih 
kedudukan, dan ia tidak mendapatkan pahala 
di akhirat. Yang lain menyatakan, makna 
aj adalah Allah mengumumkan 

atau memenuhi pendengaran banyak orang 
dengan pujian buruk di dunia atau pada hari 
kiamat sesuai niat buruk yang tersembunyi di 
dalam hatinya. 

H *&' 6*5 '• Dengan ya' untuk 

memantapkan kata pada keduanya. 
Maksudnya, siapa yang memperlihatkan 
amalannya karena pamer, yang ia dapatkan 
hanyalah pembeberan aib dan niat buruk 
yang ia sembunyikan di hati. 


MENJAGA LISAN 

HADITS KE-1881 


y &\ && -man 

#il d\ 4AJ! Jftij 

yiSii & 1# jj5 jQ &Z u ffe) 

M ? "'ll O" | ^ ■'"'•l 

Jjkj I 

(OU-UI k a > «_Aj : jU <_>b 5 ” A\ : j 


Abu Hurairah m mendengar Rasulullah 
bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba 
mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan 
akibatnya. Padahal karena kalimat itulah, 
ia terlempar ke neraka lebih jauh dan ujung 
timur." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Meiunakkan hatf' (81), 
Bab: Menjaga lisan (23)) 

Penjelasan 

il&L : Maksudnya kata-kata untuk 

memb eritahukan kebaikan atau keburukan, 


entah panjang ataupun pendek, seperti kata- 
kata kesaksian. 

Ifej i* : Tidak merenungkan kata-kata yang 
diucapkan, tidak memikirkan dampak buruk 
yang ditimbulkan. 

: Jatuh. 

jlii : Al-Karmani menjelaskan, kata 
& menyertakan sesuatu bersama bilangan 
yang disebut. 5 J yang berarti timur, 
termasuk berbilang secara makna, karena 
arah timur musim panas berbeda dengan arah 
timur musim dingin, keduanya terpisah jarak 
yang jauh. Kemungkinan cukup menyebut 
salah satu dua hal yang berhadapan, seperti 
disebut dalam firman Allah " Dan Dia 

jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu 
dari panas.” (An-Nahl: 81). 


HUKUMAN BAGI ORANG YANG 
MEMERINTAHKAN KEBAIKAN TAPI IA 
SENDIRI TIDAK MELAKUKANNYA 


HADITS ICE- 1882 


AJS* 4A)I JUj —SAAf 

Si jl OjyJ fUl :JVl USU d45l j) :iJ 

6? 5)S *pi 4 iftl 4 5 ^i 

‘J 4 -J 3 jjSi Vj jj? sjrt si & gif 

JUu jy. Ail :g*f jp of 

Uj :»ji\S A^i 4A1I 4A1I ^ 

i •* stt >i-j! - f.s :,i-> - 

tjliJl ^ ifcSf jJiusl «jll)l ^ Jjul ciiOjl 

■f • I •» ' • *•>' i 'C* >•>''- 

jjAt M Jo koO yjJUJ 

J^Sf &iU U *J\ j&l 



H$! p$\ cf ij .OjjJb lijiis cji" 
$*■ ^5 ‘iJ % jjjiiu j£.Jit ^ 

«•» 

V4*ij jbll tj\j V :,jii-t »jb t_jb£" Ojbv" 4»^>-t) 


Usamah bin Zaid m berkata, "Seandainya 
kamu mendatangi fulan lalu kamu berbicara 
dengannya." Usamah berkata, "Sungguh 
kalian melihatku tidak berbicara dengannya 
kecuali akan kuperdengarkan kepada 
kalian semua. Aku telah bicara kepadanya 
secara rahasia. Dan aku tidak membuka 
suatu pembicaraan yang aku menjadi orang 
pertama yang membukanya. Aku juga tidak 
akan mengatakan kepada seseorang yang 
seandainya ia menjadi pemimpinku, bahwa 
ia sebaik-baik manusia, setelah kudengar 
dari Rasulullah jg§." Mereka bertanya, "Apa 
yang kamu dengar dari Rasulullah ^?" 

Usamah menjawab, "Aku mendengar 
beliau bersabda, 'Pada hari kiamat akan 
didatangkan seseorang, kemudian ia 
dilempar ke dalam neraka. Isi perutnya 
keluar dan terburai hingga ia berputar-putar 
bagaikan seekor keledai yang berputar- 
putar menarik mesin gilingnya. Maka, 
penduduk neraka berkumpul mengelilinginya 
dan bertanya, 'Wahai fulan, apa yang 
terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu 
orang yang memerintahkan kami untuk 
berbuat baik dan melarang kami berbuat 
munkar?' Orang itu menjawab, 'Aku memang 
memerintahkan kalian agar berbuat baik, 
tapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Aku 
juga melarang kalian berbuat munkar, tapi 
malah mengerjakannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaarf' (59), 
Bab: Sifat neraka dan bahwasanya ia adalah 
makhluk (10)) 


- Penjelasan 

c-etjS : Maksudnya Utsman bin Affan. 

: T erkait fitnah yang terjadi di antarakaum 
muslimin dan usaha untuk memadamkan 
kobaran fitnah. Jawab (jJ) dibuang, atau {')) di 
sini untuk berangan-angan. 

: kalian mengira. 

: Kecuali di hadapan kalian dan 
kalian mendengar. 

\X o' : Tanpa aku bukakan satu pun 
pintu di antara pintu-pintu fitnah dengan 
mengobarkan fitnah melalui pengingkaran 
secara terang-terangan, karena akan memicu 
perpecahan persatuan dan jamaah. 

O^ o' : Maksudnya bahwa hal tersebut terjadi. 
oJiiif : artinya keluar dengan cepat. 

: Jamak artinya usus, maksudnya 
usus-ususnya berhamburan di dalam perut 
dan keluar melalui dubur. 


LARANGAN MEMBUKA AIB DiRI 
SENDIRI 


HADITS KE-1883 

:jll tilt &\ C$?J SjjjA -\AAr 

fhj & &\ Jjdj cJuS, 

hi 2>IS 

p to jiu Jfji if 

Jjj \jSj \ j£ U-jti 1 jSiS G &\ 

>* *• i. t ^ « .. „ * 

Ajjv 4jj| l*JL&ZZQ <AJj Ob 

Jp 0^3^' o'* "V iwiSli YA rj o^>l) 

(cwjb 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Setiap umatku 


1253 



dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang 
yang terang-terangan berbuat dosa. Dan di 
antara orang-orang yang terang-terangan 
berbuat dosa adalah seorang hamba yang 
melakukan sesuatu di waktu malam sementara 
Allah telah menutupinya, kemudian di waktu 
paginya ia berkata, 'Wahai fulan, semalam 
aku berbuat ini dan itu.' Padahal pada malam 
harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya 
dan pagi harinya ia membuka apa yang telah 
ditutupi oleh Allah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Seorang 
Mukmin menutupi keburukan dirinya (60)) 

- - - Penjelasan 

jlii : Diampuni dosa-dosanya dan tidak 
disiksa karenanya. 

: Orang-orang yang memperlihatkan 
kefasikan karena merendahkan hak Allah, 
Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin yang 
saleh. 

: Sikap tidak perduli terhadap 
tutur kata dan perbuatan. 

ii-jtii : Malam yang telah berlalu saat kata- 
kata ini diucapkan. Asal kata ini dari kata 
artinya hilang. 


Anas bin Malik m berkata, "Dua orang laki- 
laki tengah bersin di dekat Nabi ^t, lalu beliau 
mendoakan yang satu dan membiarkan 
yang lain. Saat ditanyakan kepada beliau 
mengenai hal itu, beliau menjawab, 'Orang 
ini memuji Allah (maka aku mendoakannya). 
Dan yang ini tidak memuji Allah (maka aku 
tidak mendoakannya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: 
Membaca ' hamdalah ' bagi orang yang 
bersin (123)) 

Penjelasan 

Uiii-i dlii : Mengucapkan -is (semoga 
Allah merahmatimu). Makna asli tasymit 
adalah menghilangkan rasa senang musuh 
atas musibah yang menimpa. Pola kata 
tafil bermakna menghilangkan, contoh, 
jA\ cilii Artinya, aku menghilangkan kulit 
unta (menguliti). Kata tasymit selanjutnya 
digunakan untuk doa kebaikan, seakan 
mendoakan agar ia tidak berada dalam 
kondisi yang membuat musuhnya senang. 
Atau, ketika la memuji Allah, artinya ia 
memasukkan sesuatu yang menyusahkan di 
dalam diri setan, sehingga ia merasa senang 
terhadap kondisi yang dialami setan. 


MENDOAKAN ORANG BERSIN 
DAN LARANGAN MENGUAP 


4JL& 4JJl Q/bj dUU -)AAt, 

aIc. &\ & ^Jl lie- gSU-j 

: jui t jyj jrfi ciii fjj clii 

juJ-1 »-»Sj i r >b6' VA 


HAD ITS KE-1884 

•? ' • 


HAD ITS KE-1885 


(jUxJwlt lya I :J\J aJic- AJl3) 

^UaXwit U OjaJL) >-*-1 u»Ij bis 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Menguap itu dari setan. Karena 
itu, bila seorang dari kalian menguap 
hendaklah sebisa mungkin ia menahannya." 7 


7 Al-Kirmani berkata, "Artinya, hendaklah seseorang 


1254 



(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

vjlssll : Bemafas sambil membuka mulut 
untuk membuang uap-uap yang tersendat 
pada otot-otot tulang rahang. 

oUiliJI 5 - : Karena menguap disebabkan oleh 
perut terisi penuh, berat jiwa dan keruhnya 
indera, di samping menguap menimbulkan 
kelalaian, malas, dan salah faham. Ini semua 
terjadi dengan perantara setan, karena setan- 
lah yang menghiasi syahwat hingga terlihat 
indah bagi jiwa. Untuk itulah menguap 
dikaitkan dengan setan. 

£\3£L\ Vi ojd* : Melakukan upaya-upaya untuk 
menangkal menguap . Maksudnya bukan yan g 
bersangkutan kuasa untuk menangkalnya, 
karena yang terjadi tidak menangkal secara 
hakiki. Yang lain menyatakan, maksudnya 
ketika hendak menguap. Al-Karmani 

menjelaskan, maksudnya hendaklah 

menutupi dengan meletakkan tangan di 
mulut agar setan tidak mendapatkan apa 
yang ia inginkan, seperti memperburuk raut 
mukanya dan masuk ke dalam mulutnya. 


TENTANG TIKUS, BINATANG YANG 
BERUBAH BENTUK 


HADITS KE-1886 


^ 4111 C$ej YjfjS* yl iioA*. -1AA1 

• • - .i f.s 1 s - si, 

(j* OJLft# jJUj 4JL C. 4ill 

% ^4 'n J15 .alii u ^ V jjipj ^ 
£?j fJ Jtfi liijuii 


menahannya dan meletakkan tangan di mulutnya agar 
setan tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk 
memperburuk mukanya dan masuk ke dalam mulutnya.' 


CJI : jOl CS 63m 6SJ, *UJI $ 

rijZ fLj &\ cJ^ 

i\jp :ciil 


pi — V I JV» jj>- t_>U Sa : jii-l »jb ^ :,j (_5jV»JI o-p.S) 

(JU-I pit 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Satu umat dari Bani Israil telah 
hitang dan tidak diketahui lagi apa yang telah 
dilakukan oleh umat tersebut. Aku mengira 
bahwa umat itu telah dijelmakan dalam 
bentuktikus. Bila diletakkan susu unta, mereka 
tidak meminumnya. Dan bila diletakkan susu 
kambing, mereka meminumnya." Kemudian 
aku ceritakan hal ini kepada Ka'ab dan ia 
berkata, "Apakah kamu mendengar Nabi ^ 
bersabda seperti itu?" "Ya," jawabku. Dia 
bertanya seperti itu kepadaku berkali-kali 
hingga akhirnya aku katakan, "Apakah perlu 
aku bacakan kitab Taurat?" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng gunung (15)) 


Penjelasan 

of : Kelompok. 

Vftljf Si : Aku tidak mengiranya. 

4»>ia obK US tSl : Karena daging dan 
susu unta haram bagi Bani Israil. 

elill US IS|} : Sya' maksudnya 
kambing. Mereka meminum susu 
kambing karena susu kambing halal bagi 
mereka, seperti halnya daging kambing. 
Ini menunjukkan perubahan wujud pada 
sekelompok Bani Israil. 

"C& dJjUJ : Ia adalah Ka’ab Al-Ahbar. 

\jfo\ : Dengan hamzah istifham untuk 
mengingkari. Ulama berbeda pendapat 
terkait sekelompok Bani Israil yang wujud 


1255 



mereka dirubah ini, apakah mereka memiliki 
keturunan ataukah tidak. Abu Ishaq Az-Zajjaj, 
Ibnu Al-Arabi, dan Abu Bakar berpendapat, 
sebagian di antara kera-kera yang ada, 
merupakan keturunan sekelompok Bani 
Israil yang wujud mereka dirubah. Pendapat 
kalangan ini berpedoman pada hadits bab. 
Jumhur berpendapat, mereka tidak memiliki 
keturunan. Inilah pendapat yang menjadi 
acuan, berdasarkan hadits marfu’ Ibnu 
Mas’ud dalam Shahih Muslim, "Sungguh, 
tidaklah Allah membinasakan suatu kaum, 
atau menyiksa suatu kaum lalu menjadikan 
mereka memiliki keturunan.” 


ORANG MUKMIN TIDAK AKAN 
TERPEROSOK DUA KALI PADA SATU 
LUBANG 


HADITS KE-1887 


*$p\ au* 4Jdl (sej IjiJb y 1 -\AAY 

S/ :J15 4jl 4)1 


Abu Hurairah ss meriwayatkan, Nabi jg 
bersabda, "Orang mukmin tidak akan 
terperosok dua kali pada satu lubang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Seorang 
Muslim tidak boleh masuk ke dalam lubang 
untuk yang kedua kalinya (83)) 


— Penjelasan 

Si : yh\ dengan dal artinya sengatan 
binatang-binatang berbisa, sementara £j)Jl 
dengan dzal dan ‘ain adalah sengatan api. 
Makna hadits ini memerintahkan orang 
mukmin agar tegas dan waspada, jangan 


sampai lengah hingga tertipu untuk kedua 
kalinya. Bisa jadi berkenaan dengan urusan 
agama, seperti halnya berkenaan dengan 
urusan dunia. Yang terakhir inilah yang 
lebih harus diwaspadai. Sebabnya, Nabi jgg 
menawan Abu Izzah, seorang penyair yang 
tidak bisa dikendalikan, dalam perang Badar. 
Nabi melepaskan Abu Izzah ini, ia berjanji 

untuk tidak menghasut siapapun untuk 
menyerang beliau dan tidak akan pemah 
lebih menghina beliau melalui syair. Namun 
setelah dilepaskan, ia kembali menghasut 
dan menghina. Ia ditawan pada perang 
Uhud. Ia meminta untuk dilepaskan, lalu 
Nabi bilang, “Tidaklah orang mukmin 
disengat dari satu tulang yang sama sebanyak 
dua kali.” 


LARANGAN MEMUjl SECARA 
BERLEBIHAN 


HADITS KE-1888 

Jp : <J^ £)1 -MAA 

: Jlil ifLfj uifr 4)1 JLifr J s>-j 

«8\2 S oli.1 JL44? 5^ y : J15 

jp $ % &\j uSu jiii 


ilo eUi j&S 5^ .1^ 1 iLJ-i I I 4)1 

la) i_jU \*\ of : j <>^>l) 

(.ufSUj 


Abu Bakrah berkata, "Seseorang menyanjung 
orang lain di hadapan Nabi jgjj, maka 
beliau berkata, 'Celaka kamu, kamu telah 
memenggal leher sahabatmu, kamu telah 
memenggal leher sahabatmu.' Kalimat ini 
beliau ucapkan berulang kali, kemudian 


1256 



beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian yang 
ingin memuji saudaranya maka hendaklah ia 
berkata, 'Aku mengira si fulan ini dan itu. Dan 
Allah sendiri yang membenarkannya, dan 
aku takkan memuji-muji seorang di hadapan 
Allah, tetapi aku kira ia begini dan begitu,' 
jika yang demikian diketahui darinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Jika seseorang menilai bersih kepada orang 
lain maka itu sudah cukup (16)) 


Penjelasan- 

CJuj : Dari kata l\^f\ artinya memuji secara 
berlebihan. 

ji-jll 'J£> : Keraguan ini bersumber dari 

perawi. Nabi j|g mengkhawatirkan orang 
yang dipuji merasa bangga diri. 


HADITS KE-1890 


Penjelasan 

jic : Memotong leher adalah 
majaz untuk membunuh, karena keduanya 
sama-sama membinasakan. 

ifce- S : Harus. : aku kira. 

: Yang mencukupinya. artinya jctf . 

ilii -oil Jc. J 31 S 3 : Aku tidak memastikan nasib 
akhirnya, juga apa yang ada di dalam hatinya, 
karena hal itu tidak kita ketahui. 


HADITS KE-1889 


:Jl3 Aii\ ->AA<\ 

jp Csfi ^ 

(|LuJa3 ji) : JUl 4^- jjo 3 

L» <— Aj W i_j I sS” of :j <L>-^>-t) 

(jjbo l* JjJj j-jdl j 


Abu Musa ®s> meriwayatkan bahwa Nabi 
mendengar seseorang memuji temannya 
secara berlebihan. Nabi jgg lantas bersabda, 
"Kamu telah binasa, atau kalian telah 
mematahkan punggung seseorang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Berbelit-belit dalam memberi pujian dan 
hendaklah mengatakan apa yang dia ketahui 
(17)) 


.dip ilpSi jjrji :jil <p,j 

3lpl cjjlll ^ 

144 ji ^ 144 

Jl Jlj— JI Vt l : j 4>-^>.l) 

(>Si 


Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Nabi ■ 
2 g bersabda, "Aku bermimpi dalam tidurku 
bahwa aku sedang menggosok gigi dengan 
siwak (sejenis kayu). Lalu datang dua orang 
kepadaku yang salah satunya lebih besar 
daripada lainnya. Lalu aku berikan siwak itu 
kepada yang lebih kecil. Maka dikatakan 
kepadaku, 'Berikan kepada yang lebih tua.' 
Kemudian aku memberikan kepada yang tua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "WudhW (4), Bab: 
Memberi siwak kepada yang paling tua (74)) 

Penjelasan 

jlji : Aku memimpikan diriku. Fa’il dan 
maf ul-nya adalah orang yang berbicara. Ini 
termasuk salah satu keistimewaan perbuatan- 
perbuatan hati. 

'J $ : Dahulukan yang paling tua. 


1257 



BERHATI-HATI DALAM 
MENCERITAKAN HADITS 
DAN MENULIS ILMU 


HADITS KE-1891 


5' &' c$ fj OoJo- -1AM 

^ 5 ^ ^ ^ ^ |y» ^ it ^ 

oJS'jp tUj-^ (jb joJ-wj 4 ^X& 4AJl 

juJjiuli 


O'*® vjU tf :i_jbJ.l «_»VsS" T\ :j ^Ud' 4^i-i) 

(jJ-^ c l fr 4i)l 

Aisyah ® meriwayatkan bahwa Nabi 
3§3 menceritakan haditsnya satu persatu 
sehingga andai orang menghitung, niscaya 
akan terhitung." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


Penjelasan 

JUi-V 3UJI O'? : Karena Nabi 

sangat membaca dengan pelan dan 
mengagungkan bacaan, dimana jika orang 
yang mendengar menghitung kata-kata 
atau huruf-huruf yang beliau baca, ia bisa 
melakukan hal itu karena sangat jelasnya 
bacaan beliau. 


HIJRAH 


HADITS KE-1892 

jl! o}\& q) £A jksu £)1 Oo-U- 

& * * * & **** 

!jU-3 <J-0 iSjJ. 111! 

<uiloO jl! jjw aJuS- JUjI Ooul^ :ojl*J Jill 
>J bl IS Jill £2 Ii& ili 
Jil Sy^j ^ CoJ^ UxsJU jJjII- 


(UlUI JjjJl |Laj jl! j&Llj UA £ul jj> 
j-u Si ^i! ^i! jo- » a*ji 

(i *t "7 1. 1 -'f -T s i-* £ - • -- 1 s ^.,7 ^ - t 9 • 
UU aJ tjjj 14 ) (Ajjy? » UJ 00*333 Jo- 1 A*3 

jrftf taJOA IjJj-O ^uAn*JI 4^Lt 

oJxujj JIa ^»Uj jxj Ul SU fLj aJla 4jji 

U (iU jiaijl Ul} 4Jdl jj-y ^ : ^j »J_/ **$ 

Ul ISl! udj»- Uo jOAjl Oo>3>3 fill ttiUjo 

Ujjl jl* l$JU Jo^j tiJouaJl jl J*jti 

“ " " " ff " 

JaI ^4 Jo-J) jul U Ool :a) cJliS 

" *3 ’ 

fM : jl! ? &3 JIJa ij :oJi jl) iLpl 
jiiil :oJla 3 alii Jo-ls |#ju jl5 oJoOil :cJl3 

J^) <s'^5 J *^\ 5 v!3^ 02 
^>S‘i jp 4J>: ^1 6 J 4 ix$\ 

•j'^l jf*. j ‘0^ & 3 (jjkiAj 

^ it ^ S> 

‘I 4 I 4 AXJl 

«fLj o45i3 Uaj^j u^is 


£juL h\ 5i>- O' jS^3 

o> 5 .i iciil iil^i Sj 3 ^ jdi ^ 

fj? :jl3 p c4«3 J^- 4lr^ jll jjl 1 j 
oJU« li Juu Ubtjll jll jj :cJl3 OU 

IS l^l :oJla 3 eUU j: ill>: 11^513 ^1 
aIIa \fri3 liii sin 0! 0 y*- Si jii^ jj' Jj-j 
jjiij* AJ C^jjll ijjdj 4AJ1 j^^l 

^ !3 ' 3l : Oft}^ &&& c5jl • Ifefi? 

IS^Ia 3 j 1 o' US $3 ^ils J IJaSiI ^ UiJ a 3 Is 
UJ! ifLj * 1 p Al 5 jS)» 5 ) Ul! C£&\ 


1258 



Hi U : jlS \ |j£.f jL S 

o CjL*^Ui i_jIj r# :i r JLlt 1\ :j (,$jUtJt 4^p-l) 


Abu Bakar meriwayatkan dari Al-Bara' 
bin Azib, ia berkata, "Abu Bakar datang 
menemui bapakku (Azib) di rumahnya untuk 
membeli seperangkat pelana unta darinya. la 
berkata kepadanya, 'Suruhlah anakmu untuk 
membawakan pelana unta itu bersamaku.' 
Maka aku membawa pelana itu bersamanya 
lalu bapakku keluar dengan mengambil 
uang pembeliannya dan ia berkata kepada 
Abu Bakar, 'Wahai Abu Bakar, ceritakanlah 
kepadaku apa yang kalian lakukan berdua 
ketika kamu berjalan di malam hari saat hijrah 
ke Madinah bersama Rasulullah jg.' 

Abu Bakar berkata, 'Baiklah. Kami pernah 
berjalan semalaman dan keesokan harinya 
hingga siang hari. Dalan begitu lapang dan 
tidak pernah dilewati seorang pun sehingga 
tampak oleh kami sebuah batu yang tinggi 
dan memiliki naungan tempat berteduh yang 
tidak terkena sinar matahari. Maka, kami 
singgah di batu tersebut lalu aku meratakan 
tempat dengan tanganku sendiri untuk Nabi 3g| 
agar beliau dapat tidur. Kemudian aku gelar 
tikar lalu aku katakan, 'Silakan istirahat wahai 
Rasulullah, aku akan menjagamu di sekitarmu.' 

Maka beliau tidur lalu aku beranjak sejenak 
untuk mengamati keadaan sekeliling tempat 
itu yang ternyata aku bertemu dengan 
seorang pemuda pengembala yang sedang 
menggiring kambingnya menuju batu tersebut 
untuk bernaung sebagaimana yang kami 
lakukan. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai 
pemuda, milik siapakah kamu ini?' Pengembala 
itu menjawab, 'Aku ini milik seseorang dari 
penduduk Madinah atau Mekah.' Aku bertanya 
lagi, 'Apakah kambingmu ini menghasilkan 
air susu?* la menjawab, 'Ya.' Aku tanya lagi, 


'Apakah kamu bersedia memerah susunya?* 
Anak gembala itu kembali menjawab, *Ya .' 
Maka ia mengambil seekor kambingnya lalu 
aku katakan, 'Bersihkanlah teteknya dari 
debu, bulu, dan kotoran.' 

Aku melihat Al-Bara' memukulkan salah satu 
telapak tangannya kepada yang lainnya 
untuk memberi contoh membersihkan tetek. 
Kemudian pengembala itu memerah sedikit 
susu dan memasukkannya ke dalam gelas, 
sedangkan aku membawa wadah kecil yang 
aku siapkan untuk Nabi ^ yang biasa beliau 
gunakan untuk melepaskan dahaga, minum, 
dan berwudlu. Kemudian aku menemui Nabi 
3gjj, namun aku enggan untuk membangunkan 
beliau. Dan ketika beliau sudahterbangun aku 
menuangkan air ke dalam susu itu agar dingin 
pada bagian bawahnya lalu aku katakan, 
'Minumlah, wahai Rasulullah.' 

Beliau lalu meminumnya hingga aku puas. 
Kemudian beliau bertanya, 'Apakah sudah 
waktunya kita melanjutkan perjalanan?' 
Aku jawab, 'Ya.' Maka kami berangkat 
meneruskan perjalanan setelah matahari 
condong ke barat. Sementara itu, Suraqah bin 
Malik mengikuti kami (dengan melihat bekas 
telapak kami). Aku berkata, 'Kita dikejar, 
wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Danganlah 
kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah 
bersama kita.' Lalu Nabi jgj mendoakan 
kecelakaan bagi Suraqah bin Malik, maka 
kuda tunggangan Suraqah terjerembab ke 
dalam tanah setinggi perutnya. 

Suraqah bin Malik berkata, 'Aku melihat kalian 
berdua mendoakankecelakaanbagiku.Tolong 
doakan keselamatan bagiku. Demi Allah, bagi 
kalian berdua, aku akan mengembalikan 
orang-orang yang mencari kalian.' Maka Nabi 
jj| mendoakan kebaikan bagi Suraqah, lalu ia 
menjadi selamat sehingga tidaklah ia bertemu 
seseorang pun kecuali ia akan berkata, 'Aku 
telah mewakili kalian di tempat ini, (maka 
kembalilah kalian).' Tidak ada orang yang 


1259 



ditemuinya melainkan ia memintanya agar 
kembali. Dia telah menepati janjinya kepada 
kami/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

— Penjelasan 

SU-3 : Pelana unta, sama seperti saraj untuk 
pelana kuda. 

: Membayar harganya. 

xsy ^ : dan maknanya sama. 

: Tengah siting ketika matahari tepat 
berada di tengah-tengah langit. Disebut 
qa'im yang berarti berdiri karena saat itu 
bayangan tidak terlihat, seakan bayangan 
tengah berdiri tegak. 

: maksudnya nampak dalam pandangan 
kami. 

jllc o\5 p : Matahari belum 

menghilangkan bayangan, bahkan bayangan 
masih ada. 

SI# Ci ilJLijj : Maksudnya pakaian dari bulu 
binatang yang dikenakan. 

U ell Jwii : Aku akan memeriksa untuk 
memastikan tidak ada musuh di sana. 

&jl tjp 1 : Maksudnya bayangan. 

4^5' : Apakah kau mendapat izin dari 
pemiliknya untuk memerah susu bagi musafir 
yang melintasimu sebagai jamuan. 

(jtuii : Kantong susu kambing. 

: Gelas dari kayu yang dikeruk. 

: Sesuatu yang sedikit. Ibnu As-Sikit 
menjelaskan, kutsbah artinya seukuran 
pemerahan susu. 

ylSJ : Wadah dari kulit berisi air. 

o«- : yaitu aku datang tepat ketika 

ia bangun tidur. 

: jiwaku senang karena sudah minum 
banyak. 


* f 

4-a-jh ot p : bukankah sudah tiba saatnya 
berangkat pergi. 

JUill eJU U jJo : setelah matahari bergeser 
dari garis tengah langit dan terik matahari 
sudah hilang. 

iLUSsjlS : kaki-kaki kuda terperosok ke 
dalam tanah. 

: tanah keras. 

K&\j \ : aku kira kamu berdua. 

u£3 : Allah menolong dan menjaga kalian 

berdua hingga kalian berdua sampai ke 
tempat tujuan. 


1260 



BAB 5 it 
TAFSIR 


HADITS KE-1893 


"ii •* 'll - * • * > 1 * . 


jl3 : J15 tile 4&1 g pa' S^a -NA^r 

•Jri !/“*]. A*Lc- AUl 4lli Jj-jjj 

[jLvjj ijJ-ua taJa*- jpjsj iU?c«i oi^l 

G-*i i3 3x —! Y ’A :»LwSll ijbS" 1’ :j ^SjUdl A^i-1) 


Abu Hurairah ass berkata, Rasulullah 
3g bersabda, "Dikatakan kepada Bani 
Israil’, 'Masuklah kalian ke dalam pintu 
gerbang sambil bersujud dan katakanlah, 
bebaskanlah kami dari dosa.' (Al-Baqarah: 
58). Namun, mereka menukarnya dan masuk 
sambil merayap di atas pantat mereka 
sambil berkata, 'Biji dengan bulu rambutnya 
(dengan tangkainya).' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab!' (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Nashr 
(38)) 


Penjelasan 

^ : Ketika mereka keluar dari 
kebingungan bersama Yusya bin Nun 
setelah empatpuluh tahun lamanya, Allah 
menaklukkan Baitul Maqdis untuk mereka. 


1 Yaitu, ketika mereka keluar dari lembah Tih bersama Yusa' 
bin Nun setelah selama 40 tahun berada di dalamnya dan 
Allah telah membukakan Baitul Maqdis untuk mereka. 


vUl : Pintu negeri, pintu ini berada di 
arah kiblat. 

\jJ*L : Dengan menunduk rukuk, atau tunduk 
seraya bersyukur karena diberi kemudahan 
memasuki negeri tersebut. 

: Kami memohon agar dibebaskan dari 
dosa. 

: Mereka merubah sujud dengan 
merangkak. 

^Lfr£»\£lt : Pantat-pantat mereka. 

jy>-i (j &Z- : Mereka melanggar dengan 

ucapan dan tindakan, mereka mengucapkan 
kata-kata tiada guna dengan tujuan 
melanggar perintah untuk mengucapkan 
kata-kata memohon ampunan dan agar 
hukuman tidak menimpa mereka. Sebagai 
balasannya, Allah menghukum mereka 
dengan wabah tha’un hingga tujuhpuluh ribu 
di antara mereka mati dalam sekejap. 


o' “Ufr AUl Q&j djla -\AU 

elljj AJllj JaJ (Jlju 4jjl 

dii fc, 4iii jpj p tf-jii tf 


HADITS KE-1894 

• ff >. • - 


1261 



(j* N JSi /nt ujb$* ^jUiJIa>^>I) 

Anas bin Malik as* berkata, "Sesungguhnya 
Allah telah menurunkan wahyu berturut- 
turut kepada Nabi %% terutama ketika beliau 
hampir wafat, sehingga pada akhir-akhir itu 
sangat banyak turun wahyu. Kemudian Nabi 
S§ wafat setelah itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'ari' 
(66), Bab: Turunnya wahyu (1 )) 

Penjelasan 

: Allah menurunkan wahyu kepada Nabi 
secara berselang. 

tfjSl ZJg U : Wahyu paling banyak turun pada 
waktu itu, tidak seperti saat-saat lainnya, 
karena di awal kenabian, wahyu sempat 
tidak turun untuk sementara waktu, namun 
setelah itu wahyu sering turun. Hanya sedikit 
surah-surah panjang yang turun di Makkah. 
Selanjutnya pada masa akhir kehidupan 
Nabi wahyu sering sekali turun, karena 
pasca penaklukan Makkah banyak utusan- 
utusan berdatangan dan mereka banyak 
menanyakan berbagai hukum. 


HADl lb K.E-1895 


^ AjI j ± a \ \j :aj j\J 

Uj&Sf «cJji i&Z jJ 

dais'! Jil §T $ :J\| gi oi 

> • , ,, '•. .» '• s i 

Cw |ca*Xft jtasUjj 

ouS JJ ; ja jil 

^ jp cJji cjyi 

fjJ iUjM (*jl3 jAj g-j d-J 
(.OLajuj * jVjj i_jL TT i T >\iS" t : j 


Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa ada 
seorang laki*laki Yahudi berkata, "Wahai 
Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab 
kalian yang kalian baca, yang seandainya 
ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, 
tentulah kami jadikan (hari diturunkannya 
ayat itu) sebagai hari raya ('id)." Maka Umar 
bin Khatthab bertanya, "Ayat apakah itu?" 
Orang Yahudi itu berkata, "Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, 
dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat- 
Ku, dan telah Kuridai Islam menjadi agama 
bagi kalian." (Al-Ma'idah: 3). 

Maka Umar bin Khatthab menjawab, "Kami 
tahu hari tersebut dan di mana tempat 
diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi jg, 
yaitu pada hari Jumat ketika beliau berada 
di Arafah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (61), Bab: /man 
bertambah dan berkurang (33)) 

Penjelasan 

0 -; O' : la adalah Ka’ab Al-Ahbar 
sebelum masuk Islam. 

b\ : Mubtada' meski berbentuk nakirah, 
karena kata ini dikhususkan dengan sifat (( j 
\£j iji; £-=*&), khabarnya adalah (Ulc- jS) dan 
seterusnya. 

liJji till c. : Andai ayat itu turun 

kepada kami, seperti firman Allah Ta'ala di 
dalam Al-Qur'an, (6^4^ f*i' jj) yaitu andai 
kalian memiiiki, karena jS hanya memasuki 
fi’il. Fi'il-nya dibuang karena ditunjukkan 
oleh fi’il yang disebut. (>JJO) beri’rab nashab 
sebagai kekhususan. Atau (j^i) adalah kaum 
Yahudi. “Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu," Al-Baidhawi 
menjelaskan, yaitu dengan kemenangan 
di atas seluruh agama, atau tekstualisasi 
kaidah-kaidah akidah, penerapan asas-asas 
syariat dan undang-undang ijtihad. “ Dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku," 
dengan hidayah dan taufik, atau dengan 


1262 



penyempurnaan agama, atau dengan 
penaklukan Makkah dan penghancuran 
menara-menara kejahiliyaan. "Dan telah 
Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu," (Al- 
Ma'idah: 3), yaitu Aku memilih Islam sebagai 
agama bagimu di antara seluruh agama. 
Islam agama di sisi Allah. 


HAD1TS KE-1896 


C* * * • | •*' 0 ^ ;•!< . „ ^ £-'***» > « x 

0 ijjS- 4JJI (cgj 

613) & o* ISJfc jb a!T Cjojn 

‘***2^' (jp-1 <0*' ^ :cjUl 

^ 4 It «•* • • «• .• > 9 i *1 

4^9iXa 3 tdJLa ^ (l^Jj jl> t>- 0 \ 

6? jh 61 ®3 ^ i^vs 

^ i • * * * • ^ *r t i * ■* *• i •"••I *' -* * 

s^L& Ifchan La Jia Ife ojuJ ^ Ja^AJ 

)3^S ‘6$ 61 6*^4^ 6' !3^ 

u 6' 'ji?!3 <>? 60- 1 6# 

ol f5 :lis\c oil! jUIji ^ oUJ 

i^Lj aill aill jpj ^OJl 
iu\ jjjtl ^ 

&» jfi j$s (o*^ 61 6i^j) £1 j\ 
jvl j/ji <o&3i £ ,^ 41 * a!( 

J&ii jipLiT^ o' j&U- 613) ^ 
aiii jjSj :liS\E dill (jUIji ^ jjsj 6u; u 

61 d££j>j) 4 

4 " .* { »i • *»i ■* * -4 ,i » i «- f £•" * * . 

o' 13*3 juiij jdi 6i^ oi? 

^1 <jUIji J\Z & Qtej QU £ 13^3 U 

04** f4~*> J?-' 0* 


Hadits Aisyah & . Urwah bin Zubair bertanya 
kepada Aisyah tentang firman Allah, "Dan 
jika kalian khawatir tidak berlaku adil dalam 
masalah anak-anak yatim maka nikahilah 
(wanita-wanita) yang baik bagi kalian 
dua, atau tiga, atau empat." (An-Nis6': 3). 
Aisyah menjawab, "Wahai keponakanku, 
itu maksudnya adalah gadis yatim yang 
dipelihara oteh walinya lalu harta si yatim 
dicampurkan dagang dengan hartanya. 
Setelah dewasa, wali tersebut kagum 
terhadap harta dan kecantikan si yatim, 
kemudian ia ingin menikahinya tanpa 
memenuhi mahar yang biasa diberikan jika 
ia kawin dengan gadis lain. Allah lantas 
melarangnya kecuali untuk berlaku adil 
kepada mereka dan menyampaikan mahar 
yang lebih tinggi. Mereka diperintahkan 
untuk menikahi wanita-wanita yang baik bagi 
mereka selain anak-anak yatim." 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian orang- 
orang meminta fatwa kepada Rasulullah jg 
setelah ayat ini tentang mereka (anak-anak 
yatim perempuan). Lalu Allah menurunkan 
ayat (yang artinya), "Dan mereka meminta 
fatwa kepadamu tentang wanita-wanita. 
Katakanlah, 'Allah yang berfatwa kepada 
kalian tentang mereka dan apa yang 
dibacakan atas kalian dalam Al-Kitab tentang 
wanita-wanita yatim yang kalian tidak 
memberikan kepada mereka apa yang telah 
ditetapkan bagi mereka sedangkan kalian 
ingin menikahi mereka.'" (An-Nisa': 127). 

Aisyah berkata, "Yang disebutkan Allah 
Ta'ala bahwa itu adalah yang dibacakan 
atas kalian dalam Al-Qur'an pada ayat 
sebelumnya yang menyebutkan firman Allah, 
'Dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat 
adil dalam masalah anak-anak yatim maka 
nikahilah wanita-wanita yang baik bagi 
kalian.'" (An-Nisa': 3). 


1263 



Aisyah berkata, "Dan firman Allah dalam 
ayat yang lain, 'Sedangkan kalian ingin 
menikahi mereka,' (An-Nisd': 127) adalah 
ketidaksukaan salah seorang di antara 
kalian terhadap wanita yatim yang berada 
di bawah pemeliharaan kalian sedangkan ia 
sedikit hartanya dan kurang cantik. Karena 
itu, mereka dilarang menikahi karena apa 
yang mereka sukai dari harta dan kecantikan 
wanita-wanita yatim kecuali dengan berbuat 
adil, karena ketidaksukaan mereka terhadap 
para perempuan yatim. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kerja Sama" (61), Bab: 
Kerja sama antara anak yatim dengan orang 
yang mendapatkan warisan (7)) 

Penjelasan 

I*!; : Yang mengurus segala persoalannya. 

o' • Tanpa berlaku adil. 
j&JL : Cara mereka. 

o' : Terkait kalian menikahi mereka, 
atau tentang kalian menikahi mereka. "Dan 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang 
yatim (bilamana kamu mengawininya)." 
(An-Nisa': 3). Yaitu jika kalian khawatir tidak 
dapat berlaku adil terhadap perempuan 
yatim jika kalian menikahi mereka. 

t \zS)\ & : Wanita-wanita selain mereka. 

-klik ' Dengan adil. 

J4-' : Karena minimnya harta dan 

kecantikan mereka. Menikahi wanita-wanita 
yatim sepatutnya dilakukan secara adil. 


HAD ITS KE-1897 


:cJl3 <UJl 
• ** 


AJLa 1 \^aS 0} cdJUs Q j£tLk> J 
tj* •— ^ <— AsS" ri A*-^l) 


Aisyah berkata tentang ayat (yang 
artinya), "Barang siapa di antara pemelihara 
itu yang mampu maka hendaknya ia 
menahan diri dari memakan harta anak 
yatim itu. Dan barang siapa yang miskin 
maka ia boleh makan harta itu menurut yang 
patut." (An-Nis6':6). Ayat ini turun pada wali 
anak yatim yang memelihara dan menjaga 
hartanya, dan jika ia seorang yang miskin 
maka ia boleh memakannya dengan cara 
makruf (yang patut). 

(HR. Bukhari, Kitab: " dual Beir (34), Bab: 
Orang yang memperlakukan urusan di setiap 
tempat sesuai dengan kebiasaan yang 
mereka kenal (95)) 

Penjelasan — 

lli* : Hendkalah menjaga diri dari harta 
anak yatim, jangan memakan sedikit pun 
dari harta itu. Az-Zamakhsyari menuturkan 
dalam Al-Kasysyaf, d&it lebih fasih dari *jz, 
seakan Allah menuntut untuk lebih menjaga 
diri. 


HAD1TS KE-1898 


»1 Oij) ^4*^’ C$?J 4-^^ -\AM 

:cJlS (lSl>l jl gjiS & ciU- 

of j oj sfpi Ixs. 6i^ 

" c* • "* 

cJp $> & OU^f l 

& lT)il »jJt> 


1264 



<11»- tit <_jU \\ \^j\£ L"\ :j <>^».t) 


uL ^ :»\ » . ij l 1 V :J ^5jUiJl 4a-^>-l) 

(^ “Jb^ 'i**=-* a*j 


Aisyah meriwayatkan tentang ayat, 
"Apabila seorang istri takut suaminya akan 
berbuat nusyuz (enggan menggaulinya) 
atau berlaku kasar terhadapnya" (An-Nisa: 
128). Aisyah berkata, "Seorang suami yang 
memiliki banyak istri, kemudian ia merasa 
akan menceraikan istrinya yang dianggap 
kurang penting, kemudian istrinya berkata, 
'Aku halalkan kamu dari kewajiban-kewajiban 
terhadapku.' Maka turunlah ayat ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Jika seseorang telah memaafkan 
kezaliman, maka ia tidak dapat menariknya 
kembali (11)) 


Penjelasan- 

: Bersikap kasar atau enggan bergaul 
dengan istri karena bend dan mencegah hak- 
hak istri. 

: Jarang menemani dan berbicara 
dengan istri. 

l£L. j&l lij : Yaitu tidak ingin sering bergaul 
dengan istri, entah karena istri sudah tua, 
berakhlak tidak baik, atau faktor lain. 

ja- jj jli ja ddiil : Yaitu kau terlepas dari hak- 
hak suami-istri dan kau tinggalkan aku tanpa 
talak. 


HAD ITS KE-1899 


°jS* Iss. &)! qJCs. -\N\\ 

JaI 1^3 £jT : J\S < ,jJ AaXmi 

P " 

: JUi ££ iilLa $ jl ei^i 

Sjljfl &j) Sftl ;OA iJji 

UJ « jji U^j-T ££ (jUfp- 


Ibnu Abbas sgs meriwayatkan, Sa'id bin 
Jubair berkata, "Ada sebuah ayat yang 
diperselisihkan penduduk Kufah. Maka, aku 
menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan 
ayat itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Turunlah 
ayat ini (yang artinya), 'Dan barang siapa 
yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja maka balasannya ialah Kahanam.' 
(An-Nisa: 93). Ini adalah ayat yang terakhir 
turun dari surat An-Nisa.' Tidak ada yang 
menghapusnya sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Surat: An- 
Nisa' (4), Bab: "Dan barang siapa yang 
membunuh seorang Mukmin dengan sengaja 
maka balasannya adalah neraka Jahanam" 
(16)) 


Penjelasan 

Ifei tJlsil h \ : Diperdebatkan hukumnya. 


HAD1TS KE-1900 


J\i 4JL& 4JJ\ Csfej Op*** 

cy*j) °o^ 

5ji£Lj Vj) jjlj <(^ ;ji£l ij£& iLji 

^ Jp' 

JaI jvS cjp CJ : JU3 

aiii (liiSlSj Jil 

^ ^J) &l jjits ^Ijljl ‘jiu ^1 

Ijjli) aijS jl (&U, ^Ij 61J 

<£*3 


1265 



^ °JJ— So ij* ... a jl ^6 : j ^IjUiJl 4>^>l) 

(i-*Lill l_4 jjJI <J (_AfrLi3J 

Ibnu Abbas $& berkata, Ibnu Abza berkata, 
"Ibnu Abbas as pernah ditanya mengenai 
firman Allah (yang artinya), 'Dan barang 
siapa yang membunuh orang mukmin secara 
sengaja maka balasannya adalah Dahanam." 
(An Nisa': 93). Dan firman Allah (yang 
artinya), 'Dan tidak membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 
dengan (alasan) yang benar ...' sampai 
ayat, 'kecuali orang-orang yang bertobat 
(Al-Furqan: 68-70). 

Maka aku pun menanyakannya. Ibnu Abbas 
menjawab, 'Tatkala ayat ini turun, penduduk 
Mekah berkata, 'Kami telah berpaling dari 
Allah, kami membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah dan kami telah melakukan perbuatan- 
perbuatan keji. Lalu Allah menurunkan 
ayat (yang artinya), 'Kecuali orang-orang 
yang bertobat, beriman, dan mengerjakan 
amal saleh ...' sampai firman-Nya (yang 
artinya), 'Dan Allah Maha Pengampun lagi 
Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Al- 
Furqan (25), Bab: "Akan dilipat gandakan 
azab untuknya pada hari kiamat" (3)) 


jjiS \jjJ-\j 5&S fLg* fSUi 
OiL; (ddJi sd-i 4j5 ji £ &\ 


i + 




Ibnu Abbas m menjelaskan ayat (yang 
artinya), "Dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang mengucapkan salam 
kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin.'" 
(An-Nisa: 94). Ibnu Abbas berkata, "Ada 
seorang sedang mengembala beberapa 
ekor kambingnya. Ketika melihat barisan 
kaum muslimin, ia langsung memberi salam, 
'Assaldmu 'alaikum.' Namun, mereka langsung 
menangkap dan membunuhnya, kemudian 
mengambil kambingnya. Maka, Allah 
menurunkan ayat (yang artinya), 'Dengan 
harapan kalian mendapatkan kekayaan 
dunia,' yakni kambing-kambing itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "7afe/r" (65), Surat: An-Nisa' 
(4), Bab: "Dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang mengucapkan "salam" 
kopadamu: " Kamu bukan seorang Mukmin" 
(lalu kamu membunuhnya)" (16)) 


Penjelasan 

lu : Yaitu kami dulu menyekutukan-Nya 
dan kami menjadikan tandingan untuk-Nya. 
Hadits ini menunjukkan tobat orang yang 
bercerita dalam hadits ini diterima. 


HADITS KE-1901 

^ I ^ V > • ^ ^ 2 o’ *. J ^ 

ij) AX Jl doJ> 

(iy; cJJ i J?\ 53 

: jlS OjOJLjl Jj £& 4 jiy 51? 


Penjelasan 

IISjJI jtil » : Ilarta benda dunia. 


HADITS KE-1902 


cJjJ ‘Alfr Ail ,jsfj 

1^30- lil Col? ULd Aj*ill OJA 

" ** ^ 
jU JaJI cJjO <cUjj jUC- <u\5v3 <Aj\j 


1266 



& 9*$' 

<>? 9*^1 

Ijjlj Jl«j 4JJl JjS vjlj NA :5 j*jJI v r >b5' Y"\ (jjtiiJl 4»^»l) 

(Wd'jf' J* ^j9' 


Al-Bara' m berkata, "Ayat ini turun kepada 
kami, yaitu kaum Anshar. ]ika mereka 
menunaikan haji lalu kembali pulang, mereka 
tidak memasuki rumah-rumah mereka dari 
pintu depannya. Tetapi, mereka masuk dari 
belakang. Kemudian datanglah seseorang 
dari kaum Anshar yang ia masuk dari pintu 
depan seakan-akan ia mengubah kebiasaan 
tadi. Maka turunlah firman Allah (yang 
artinya), 'Dan bukanlah kebajikan memasuki 
rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 
bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu 
dari pintu-pintunya.'" (Al-Baqarah: 189). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Umrah" (26), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan datangilah rumah-rumah 
kalian dari pintu-pintunya" (1 8)) 

Penjelasan 

\ji£j : Maksudnya datang di Madinah. Az- 
Zuhri menjelaskan sebab kenapa mereka 
melakukan hal itu. Ia menuturkan, “Sejumlah 
orang Anshar ketika berihram untuk umrah, 
mereka tidak boleh terhalang oleh apapun 
dengan langit. Apabila ada seseorang di antara 
mereka berihram lalu ada suatu keperluan 
di rumah, ia tidak masuk rumah melalui 
pintu karena di dalam rumah ada atap yang 
menghalangi antara mereka dengan langit." 

uUL : Maksudnya, mereka dicela karena 
masuk rumah melalui pintu depan saat 
berihram. Mereka menilai mendatangi rumah 
dari belakang sebagai kebajikan. “Akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 
bertakwa,” yaitu menjaga diri dari segala 
yang haram dan syubhat. “Dan masuklah 


ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya," 
(Al-Baqarah: 189) tinggalkan tradisi jahiliyah 
karena mendatangi rumah dari belakang 
sama sekali bukan kebajikan. 


FIRMAN ALLAH, ULA’lKAL LADZTNA 
yad’Ona yabtaghOna ILA 

RABBIHIMUL WASlLAH 


HADITS KE-1903 


Jl) A 

LiU 

V 1 3j y*, W 

(*jj J Cf* J* 9d 


Ibnu Mas'ud m berkata, "Dahulu ada orang 
yang menyombah jin, kemudian jin yang 
mereka sembah itu masuk Islam. Namun, si 
penyombah jin itu tetap menyembah jin itu 
meskipun jinnya telah masuk Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Bani 
Israil (17), Bab: "Katakanlah: 'Panggillah 
mereka yang kamu anggap (tuhan) selain 
Allah/" (7)) 


Penjelasan 

iL-jil : Kcdekatan. 

& 03 ojjuiJ : Al-Jauhari menjelaskan 
dalam Ash-Shihdh, JJSi\ kadang dari golongan 
manusia dan jin. 

e SljS iXU-liHj : Manusia yang menyembah. 

: Mereka tidak mengikuti jin-jin yang 
disembah yang masuk Islam. J in tidak meridai 


1267 



penyembahan yang mereka lakukan, karena 
jin-jin tersebut sudah masuk Islam. 


TENTANG SURAT BARA’ AH, 
AL-ANFAL, DAN AL-HASYR 

HAD ITS KE-1904 

oe -wi 

fiSi ^ ^ : jll 

* 

:JV5 12} jSl jLfe 1&J j3 l«Sf \J& 

‘cjj : j\l jju ^cJjl : jll Jllft'l Sj^ :cjj 

: jllyASU 

oL ^ ^ ij uuj l i— “lo :j 4>-j>-l) 


Sa'id bin Dubair berkata, "Aku bertanya 
kepada Ibnu Abbas mengenai surat At- 
Taubah, maka ia menjawab, 'Surat At-Taubah 
adalah Al-Fadhihah (yang membongkar 
kejahatan kaum munafik). la senantiasa 
turun dengan ungkapan, 'wa minhum .... wa 
minhum ... (Dan di antara mereka ..., dan 
di antara mereka ...).' Hingga mereka pun 
menyangka bahwa tidak ada seorang pun 
yang tersisa dari mereka kecuali disebutkan 
dalam surat tersebut.' 

Kemudian aku bertanya, "Bagaimana 
dengan surat Al-Anfal?" la menjawab, "Surat 
itu turun pada saat terjadinya Perang Badar." 
Aku bertanya lagi, "Kalau surat Al-Hasyr?" la 
pun menjawab, "Surat itu turun berkenaan 
dengan Bani Nadhir." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Al- 
Hasyr (59), Bab: Telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Abdurrahim (1)) 


- Penjelasan 

$ : karena surah At-Taubah 

membeberkan aib sejumlah orang. 

f&j 4^ ^15 ^ : Maksudnya ayat-ayat 
berikut, " Dan di antara mereka (orang 
munafik) ada orang-orang yang menyakiti 
hati Nabi (Muhammad).” (At-Taubah: 61). 
"Dan di antara mereka ada yang mencelamu 
tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika 
mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, 
dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba- 
tiba mereka marah ." (At-Taubah: 58). “Dan 
di antara mereka ada orang yang berkata, 
"Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan 
janganlah engkau (Muhammad) menjadikan 
aku terjerumuske dalam fitnah’.” (At-Taubah: 
49). “Dan di antara mereka ada orang yang 
telah berjanji kepada Allah, 'Sesungguhnya 
jika Allah memberikan sebagian dari 
karunia-Nya kepada kami, niscaya kami 
akan bersedekah dan niscaya kami termasuk 
orang-orang yang saleh’.” (At-Taubah: 75). 

J&ty lj 'jL : Maksudnya sebab turunnya surah 
Al-Anfal. 

£ : Dalam perang Badar. 
iyjL : Terkait apa surah ini diturunkan. 


AYAT YANG MENGHARAMKAN 
MINUMAN KERAS 


HADITS KE-1905 


: jll £jl oUalM -Wo 

4AJ1 4Ji jj-J jXa je jlc- C&A- 
jji jjAihjlil^iliy 

J%\j -S0 

jj^j d\ £*>} <1% jiiii u p -|3 


1268 



(Jj- USjlIj p pSij <uifr 40 1 4JJI 

1/Jll oVjjI o!^13 ail :104c. 

_^*A*I l>1 l) »!*■ U ‘t’^ ® V »tS” VI : j (jyliiJt <u»-^l) 

(>-. >1 y«iJl y (JiaJI _^“l>- U 


Ibnu Umar s$> berkata, "Umar m pernah 
berkhotbah di atas mimbar Rasulullah gjg. 
la berkata, 'Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan keharaman khamar yaitu dari 
lima jenis; (perasan) anggur, tamr (minuman 
dari perasan kurma kering), madu, biji 
gandum, dan tepung. Sedangkan khamar 
adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal 
(sehat). Dan tiga perkara yang aku berharap 
Rasulullah ^ memberikan penjelasan kepada 
kami sebelum beliau meninggal adalah (hak 
waris) seorang kakek, al-kalalah 2 , dan pintu- 
pintu riba.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman'’ (74), Bab: 
Penjelasan bahwa khamar adalah sesuatu 
yang dapat menutup akal (74)) 

- - Penjelasan 

’fiji Jj3 ji : Pengharaman khamar telah 
diturunkan dalam firman Allah dalam surah 
Al-Ma'idah, "Hai orang-orang yang beriman, 
s(meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah, adalah termasuk perbuatan setan. 
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan.” (AI- 
MS' idah: 50). Khamar adalah sesuatu yang 
menutupi akal. Apa pun yang menutupi akal, 
haram dikonsumsi karena akan merusak 
ibadah yang dituntut untuk dilakukan 
seorang hamba. 

obOj : Maksudnya tiga permasalahan. 
co£ : Aku mengharapkan. 


00) : Menjelaskan hukumnya kepada 

kami, karena jika Nabi jg memberikan 
penjelasan terkait hukum-hukum sejumlah 
hal tersebut, tentu lebih menghindari 
larangan ijtihad, meski orang yang berijtihad 
mendapat pahala. 

ji-i : Maksudnya apakah kakek menghalangi 
saudara lelaki, terhalang oleh saudara lelaki, 
ataukah berbagi bersama saudara lelaki. 
Mereka banyak berselisih terkait masalah ini. 

: Yaitu orang yang tidak memiliki anak 
ataupun ayah, atau tidak memiliki anak-anak 
paman yang jauh, atau yang lain. 

Ojli y : Yaitu riba fadhl, karena riba 
nasi' ah disepakati di antara mereka. Semoga 
Allah meridai mereka. 


HADITS KE-1906 


i*'** > • ^ *r. ~ s« ? 7 4 ✓ 

bl C*JL**i :j\3 £)l -AVI 


f > • 


jlji) 4 j*^I jl ji 

: j-v fji bjji 1 y.#' & 


» 

1 

«■* 

S'” 0 1 «.!.«. „ -<>. 

( (jl Ja i-jIj A It : j «^p-l) 


Abu Dzar dari Qais berkata, "Aku telah 
mendengar Abu Dzar m bersumpah bahwa 
ayat : 'Inilah dua golongan (Mukmin dan 
kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar 
mengenai Rabb mereka.' (Al-Hajj: 19) turun 
mengenai orang-orang yang berperang 
tanding pada Perang Badar, yaitu Hamzah, 
Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits menghadapi 
Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan 
Al-Walid bin Utbah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahl (8)) 


2 Orang meningeal dunia yang sudah tidak punya anak atau 
orang tua, bankan keponakan dari pamannya yang jauh. 


1269 



INDEKS 


Indeks 
Abu Dahal 
Adam 


Adn 

Al-Asy'ariyin 

Al-haraj 

Al-Mufashshal 

Al-Qur'an 

Al-'urwat al-wutsqa 
Arsy 

Ar-Rayyan 

Asyura' 


Aran 


Azl 

Badar 


Baiatur Ridhwan 
Bakhil 

Bekam 

Dahr 

Dajjal 


Daud 

Diyat 

Dzatur Riqd' 


Nomor Hadits 

: 16 , 1145 , 1172 , 1178 , 
1592, 1782 

: 70 , 102 , 114 , 118 , 
119 , 120 , 133 , 621 , 
622 , 623 , 707 , 757 , 
758 , 935 , 1063 , 1093 , 
1449 , 1527 , 1700 , 
1701 , 1788 , 1805 , 
1807 

: 113, 1467 

: 1070 

: 1710, 1711 

: 470 

: 101 , 451 , 452 , 453 , 
641 , 1060 

: 1615 

: 120 , 580 , 1534 , 1535 , 
1603 , 1741 , 1749 


: 606 , 708 


688 , 

689 , 

690 , 

691 , 

692 , 

693 , 

694 , 

695 , 

696 




214 , 

215 , 

216 , 

238 , 

251 , 

280 , 

334 , 

358 , 

382 , 

391 , 

404 , 

419 , 

420 , 

428 , 

437 , 

479 , 

480 , 

486 , 

507 , 

508 , 

662 , 

663 , 

664 , 

1186 , 

1188 




913, 1 

714,915 


384 , 

537 , 

948 , 

1111 , 

1145 , 

1172 , 

1176 , 

1178 , 

1292 , 

1464 , 

1622 , 

1762 , 

1763 , 

1783 , 

1826 , 

1866 , 

1904 , 

1906 


70 




600 , 

1062 , 

1063 , 


1116 

: 1015 , 1421 
: 714 , 715 , 719 , 721 
: 104 , 105 , 107 , 108 , 
344 , 345 , 346 , 524 , 
871 , 1641 , 1731 , 

1850 , 1852 , 1854 , 
1855 , 1856 , 1857 , 

1858 , 1859, 1860 
: 456 , 1121 

: 868 , 1085 , 1088 , 

1089 , 1095 
: 483 , 484, 1192 


Dzatus Salasil 
Dzulhijjah 
Dzul Hulaifah 

Dzul Khalashah 

Dzul-yadain 

Fa'i 

Fathu Mekah 


Fidyah 

Ghanimah 


Ghassan 

GhulOI 

Habasyah 

Hadyu 

Haid 


Haji Wada' 


Hawa 

Heraclius 

Hijaz 

Hijrah 


Hilal 

Hindun binti Utbah 
Hisab 

Hudaibiyah 


Hunain 


Ibnu sabil 
Ibnu Shayyad 


: 1542 

: 659 , 761 , 777 , 1094 
: 400 , 677 , 734 , 735 , 
737 , 768 , 852 , 1286 
: 1609 , 1841 
: 337 

: 614 , 1194 

: 193 , 417 , 457 , 634 , 
635 , 790 , 859 , 860 , 
862 , 1018 , 1219 , 

1434 

: 702 , 750 

: 10 , 74 , 599 , 634 , 635 , 
638 , 782 , 1070 , 1141 , 
1142 , 1149 , 1164 , 

1227 , 1229 , 1230 , 
1243 , 1265 , 1286 , 
1292 , 1739 , 1848 
: 944 , 945 , 1762 
: 1201 

: 305 , 514 , 556 , 558 , 
1843 

: 762 , 763 , 766 , 781 
: 49 , 166 , 168 , 169 , 
170 , 173 , 174 , 189 , 
190 , 192 , 293 , 386 , 
511 , 755 , 756 , 757 , 
759 , 763 , 835 , 836 , 
837 , 936 , 937 , 951 
: 44 , 755 , 756 , 768 , 
779 , 784 , 800 , 808 , 
809 , 822 , 844 , 845 , 
854 , 948 , 1053 
: 935 
: 1162 
: 1000, 1839 
: 547 , 636 , 784 , 859 , 
1053 , 1218 , 1219 , 

1220 , 1221 , 1434 , 

1464 , 1627 , 1892 
: 653 , 656 , 671 , 738 , 
1873 

: 115, 1116 
: 131 , 953 , 1827 
: 46 , 744 , 771 , 782 , 
1167 , 1168 , 1213 , 

1215 

: 635 , 636 , 637 , 782 , 
1075 , 1144 , 1163 , 
1624 , 

: 626, 1056 
: 1851 , 1852 


1270 



Ibrahim 

: 92, 102, 

103, 106, 

Khandaq 

: 366, 

1156, 

1183, 


118, 119, 

120, 227, 


1223, 

1322 



228, 336, 

530, 768, 

Khidhir 

: 1539 




774, 840, 

841, 842, 

Khilafah 

: 766, 

194 



863, 864, 

1387, 1467, 

Kiamat 

: 5, 68, 

70, 93, 97, 114, 


1495, 1529, 1530, 


115. 

118, 119 

120, 


1531, 1538, 1580, 


121. 

122, 126 

141, 


1818 



305, 

440, 496 

528, 

Iddah 

: 937, 949 



576, 

577, 578 

594, 

Idul Adha 

: 49, 507, 

697, 698, 


617, 

626, 643 

708, 


966, 1281 



753, 

859, 913 

914, 

Idul Fitri 

: 49, 505, 

506, 508, 


1038, 

1076, 

1092, 


697, 698, 966 


1093, 

1132, 

1133, 

Ihram 

: 732, 737, 

739, 740, 


1147, 

1201, 

1202, 


741, 743, 

746, 751, 


1226, 

1227, 

1231, 


752, 754, 

755, 762, 


1350, 

1351, 

1365, 


763, 766, 

768, 769, 


1366, 

1367, 

1368, 


773, 775, 

776, 781, 


1457, 

1534, 

1535, 


803, 891 



1624, 

1638, 

1666, 

Ihsan 

: 5 



1667, 

1672, 

1673, 

Injil 

: 99 



1693, 

1709, 

1710, 

Isa 

: 17, 95, 96 

102, 103, 


1711, 

1761, 

1773, 


104, 106, 

115, 118, 


1774, 

1776, 

1777, 


119, 120, 

526, 1528, 


1778, 

1789, 

1811, 


1654 



1818, 

1819, 

1821, 

Iqamat 

: 212, 214, 

216, 241, 


1822, 

1831, 

1835, 


327, 329, 

334, 350, 


1836, 

1839, 

1841, 


352, 420, 479, 480 


1842, 

1844, 

1845, 

Dahannam 

: 69, 114, 

115, 357, 


1850, 

1861, 

1862, 


358, 522, 

579, 652, 


1863, 

1864, 



1211, 1337, 1424, 

Kiblat 

: 148, 

149, 150, 

245, 

\ 

1426, 1467, 1762, 


288, 

301, 302, 

303, 


1808, 1810, 1899, 


319, 

320, 322, 

336, 


1900 



408, 839 


Janin 

: 1095, 1096 

, 1441 

Kisra 

944, 1847, 1848 

Jawami'u! kalim 

: 300 


Khaibar 

71, 74 

,331,864 

,889, 

Jibril 

: 5, 102, 103 

,110,111, 


900, 999, 1000, 

1024, 


112, 226, 

257, 258, 


1056, 

1085, 

1149, 


354, 355, 

469, 577, 


1159, 

1161, 

1180, 


578, 1156, 1173, 


1181, 

1262, 

1265, 


1242, 1308, 1490, 


1267, 

1268, 

1269, 


1575, 1589, 1593, 


1557, 

1558, 

1627, 


1594, 1616, 1617, 


1728, 

1762 



1684, 1685 

, 1692 

Kurban 

697, 

759, 762, 

763, 

3ihad 

: 606, 859, 1080, 1218, 


766, 

768, 771, 

772, 


1219, 1230, 1233, 


773, 

781, 829, 

831, 


1878 



832, 833, 834, 

1094, 

3umrah 

: 758, 763, 

805, 813, 


1270, 

1279, 

1281, 


816,817,822, 823 


1287, 

1288, 

1289, 

Dunub 

: 171, 176, 

177, 178, 


1290 




207, 208, 

210, 352, 

Lailatul Qadar 

723, 724, 725, 726 


396, 677 


Lata 

1068 



Khamer 

: 106, 464, 

578, 1017, 

Luth 

92, 1530 



1108, 1109, 1018, 

Madzi 

1 75, 761 



1019, 1293, 1303, 

Mahsyar 

1817 




1308, 1709 

1905 

Mani 

165,197,198,913, 

1695 


1271 



Masjidil Aqsha 

298, 848, 882 


Masjidil Haram 

298, 848, 882, 

1607, 


1782 


Masjid Nabawi 

582, 848, 882 


Masjid Quba’ 

883 


Miqat 

734 


Mizan 

580 


Mizmar 

456 


Muhaqalah 

992, 995 


Mukhabarah 

992 


Mulamasah 

965, 967 


Munabadzah 

965, 967 


Musa 

102, 103, 104, 

105, 


106, 118, 131, 

194, 


637, 692, 1532, 

1533, 


1534, 1535, 

1539, 


1556, 1700 


Musailamah Al-Kadzab 

1465 


Mut'ah 

888, 889, 1262 


Muzabanah 

987, 989, 990, 

992, 


995 


Najasyi 

311, 555, 556, 

557, 


1627 


Nifas 

566, 948 


Persia 

33, 1650, 1847, 

1848 

Qaza' 

1373 


Raihanah 

460 


Rajab 

10, 785, 1094, 1291 

Rajam 

922, 955, 1101, 

1102, 


1103, 1104, 1105 

Ramadhan 

5, 6, 8, 9, 10, 

426, 


435, 652, 653, 

657, 


659, 678, 679, 

680, 


688, 689, 694, 

703, 


711, 713, 722, 

724, 


725, 726, 727, 

728, 


729, 730, 786, 

1404, 


1490 


Riba 

56, 1017, 1025, 

1027, 


1467, 1905 


Rikaz 

1112 


Romawi 

945, 1162, 

1847, 


1848 


Ruqyah 

1416, 1420 


Safar 

265, 398, 409, 1251 

Sahur 

431, 664, 665, 666 

Sakinah 

458, 1182 


Sarah 

1531 


Siwak 

143,144, 1198, 

1329, 


1463, 1890 


Sulaiman 

314, 1072, 

1073, 


1121, 1677 


Syahid 

74, 85, 547, 

1030, 


1231, 1238, 1247, 

1585, 1763, 1764 


Syam 

148, 150, 304, 

408, 


573, 734, 735, 

876, 


1162, 1434, 

1607, 


1762 


Sya'ban 

656, 703, 711, 

712, 


1094 


Syighar 

893 


Tabuk 

880, 1069, 

1089, 


1469, 1556, 1762 

Tahajud 

440 


Tahalul 

739, 755, 761, 891 

Talbinah 

1431 


Talbiyah 

736, 738, 805, 806 

Tarwiyah 

738, 824 


Taurat 

1104, 1886 


Telaga 

632, 636, 879, 

1176, 


1210, 1475, 

1476, 


1478, 1479, 

1480, 


1481, 1482, 

1483, 


1484, 1485 


Thaif 

1165, 1407 


Thawaf 

739, 755, 757, 

758, 


759, 763, 764, 

766, 


768, 771, 772, 

774, 


775, 776, 779, 

794, 


795, 796, 800, 

801, 


802, 803, 835, 

836, 


837, 840, 854 


Tha'un 

871, 1248, 1433 


Tsarid 

1574 


Uhud 

547, 577, 579, 

864, 


880, 1169, 

1173, 


1187, 1223, 

1241, 


1464, 1469, 

1480, 


1488, 1562, 

1606, 


1649, 1769 


Ummul Kitab 

421, 


Utrujah 

460 


Uza' 

1068 


Walimah 

899, 900, 902, 

906, 


907, 1292 


Wishal 

670, 671, 672, 

673, 


674 


Witir 

289, 406, 418, 

426, 


427, 431, 432, 

433, 


438 


Wuquf 

686, 761, 765 


Wustha 

365 


Yahya 

103, 459 


Yunus 

1536, 1537 


Yusuf 

92, 103, 238, 

239, 


242, 392, 1530, 

1538, 


1763, 1783 


Zam-zam 

1315 



1272 



KATALOG DALAM TERBITAN 
Muhammad Abdul Baqi 

Muttafaqun 'alalh Shahih Bukhari Muslim / 
Muhammad Abdul Baql ;allh bahasa, Muhammad 
Suhadl, Anas Habibl, Tony Timur ; editor, Syahlrul 
Alim Al-Adlb, Yaslr Amrl, And! Wlcaksono. - 
Jakarta : Ummul Qura, 2014. 

1272 him.; 27 cm. 

Judul asll : ALIulu'u wa al-maijanu fima 
Ittafaqa’alayhl asysyaykhanl at-bukharfyyu wa 
musllmun 

ISBN 978-602-7637-33-7 

1. Hadis Bukhari — Kumpulan. 

2. Hadis Muslim — Kumpulan. 

I. Judul. IL Muhammad Suhadl. 

IIL Anas Habibl. IV. Tony Timur. 

V. Syahlrul Alim Al-Adib. 

VI Yaslr Amrl. VII. Andl Wlcaksono. 


297.221 


MUTTAFAQUN ALAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 


Judul asli: 


o&Jji & jijui 


AA/uTut; wa al-morjanu lima Ittafaqa'alayhl 
asysyaykhanl at-bukharfyyu wa musllmun 


Pertyusun: 

Muhammad Fuad Abdul Baql 
Allh Bahasa : 

Muhammad Suhadl, Anas Habibl, Tony Timur 
Editor: 

Syahlrul Alim Al-Adlb, Yaslr Amrl, And! Wlcaksono 
Tatalatak: 

Hapsoro Adlyanto 
Detain sampul: 

AREZAdesIgn 

Penerblt: 

BEIRUT 


Catalan I: 

Februari 2015 M / Jumadil Awwal 1436 H 


Kelompok: 


HAK TERJEMAHAN 
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 

Beirut 

/publishing 


Jl. Pondok Ranggon No.1 1, RT.01 RW.01 
Pondok Ranggon, Clpayung, Jakarta Timur 
HP. 081 12639000 


gBsmmiffl 


Dlstribusl: (0271) 765 3000, Fax. (0271) 741297 
E-Mail : penerbIt 2 qwarrv@yahoo.com 




Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


[Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beiru 

publishin] 


Beirut 

publishing 


peirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


A eirut A eirut A 


eirut 


^ publishing £ publishing £ publishing 


Beirut ^Beirut 

£ publishing £ publishing 


6 


eu 

publis 



/ 


J 


“Umat Islam telah bersepakat atas kesahihan kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta" 
kewajiban untuk mengamalkan keduanya.” (Imam An-Nawawi) 


“Seluruh ulama dari segala penjuru sepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih setelah 
Al-Qur’an selain Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.” (Imam Al-Aini) 

Kitab Muttafaqun 'Alaih ini merupakan terjemahan dari kitab Al-Lu'lu' wa Al-Marjan. Berisi 
himpunan hadits-hadits sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Karenanya, tak 
berlebihan rasanya jika buku ini disebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab ini 
disusun oleh ulama pakar hadits dari Mesir, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi (w. 1388 H). 
Beliau berhasil menghimpun sejumlah 1906 hadits dalam kitab ini. 

Berbeda dengan versi lainnya, buku ini dilengkapi syarh lafzhiyyah — semacam tafsir 
singkat — untuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipandang penting. Sejumlah fitur 
unggulan yang memberi nilai tambahjuga disertakan, seperti: 

■ Biografi Imam Bukhari dan Muslim serta para sahabat periwayat hadits terbanyak. 

■ Rekomendasi dan keterangan para ulama terkait hadits-hadits yang disepakati Bukhari dan 
Muslim 

■ Pengantarringkasseputarilmu mushthalah hadits. 

■ Indeks hadits serta penomoran sesuai dengan kitab Ash-Shahih yang menjadi rujukan 
primernya. 


Muhammad Fuad Abdul Baqi merupakan seorang pakar penyusun indeks di bidang Sunnah Nabawiyah dan 
juga ayat-ayat al-Quran. Berasal dari Mesir dan pernah mengajar di sejumlah madrasah di sekitar Kairo. 
Pernah bekerja sebagai penerjemah bahasa Arab dari bahasa Prancis untuk Bank Pertanian di Kairo dari tahun 
1905 hingga 1933. Setelah berhenti dari pekerjaan tersebut, beliau mulai aktif di bidang penulisan dan riset. 
Dikenal sebagi seorang yang rajin berpuasa, bersemangat gigih, serta tekun dalam menggapai cita-citanya. 
Sampai-sampai penglihatannya menjadi kaburdan akhirnya buta setelah begitu banyak membaca dan 
menelaah kitab-kitab. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di Kairo pada 1968. 

Karya-karya pentingnya: Miftah Kunuz As-Surmah, karya orientalis yang berhasil diterjemahkan dari bahasa 
Inggris ke dalam bahasa Arab; Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur’an, berisi indeks kata-kata kunci di dalam 
Al-Qur’an; Al-Lu'lu’ wa Al-Marjan fi Ma Ittafaqa ‘alaihi Asy-Syaikhan, yaitu kitab asli dari buku ini; 
Mu'jam Gharib Al-Qur'an, berisi indeks kata-kata yang ‘sukar’ dipahami dari Al-Qur’an; Indeks untuk kitab 
Muwaththa' Malik; Indeks untuk kitab Sunan Ibn Majah; 

Indeks untuk kitab Shahih Muslim dengan sedikit uraian. 



/ 


ISBN 


7fl-b 


2-7L.37-33 


786027 637337 




